
Dilengkapi 


Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati Imam Bukhari & Imam Muslim 


MUHAMMAD FUAD ABDUL BAQI 




f “Umat Islam telah bersepakat atas kesahihan kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim serta; 
kewajiban untuk mengamalkan keduanya.” (Imam An-Nawawi) 

“Seluruh ulama dari segala penjuru sepakat bahwa tidak ada kitab yang lebih sahih setelah 
Al-Qur’an selain Shahih Bukhari dan Shahih Muslim." (Imam Al-Aini) 


Kitab Muttafaqun 'Alaih ini merupakan terjemahan dari kitab Al-Lu'lu' wa Al-Marjan. Berisi 
himpunan hadits-hadits sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Karenanya, tak 
berlebihan rasanya jika buku ini disebut sebagai kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Kitab ini 
disusun oleh ulama pakar hadits dari Mesir, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi (w. 1388 H). 
Beliau berhasil menghimpun sejumlah 1906 hadits dalam kitab ini. 

Berbeda dengan versi lainnya, buku ini dilengkapi syarh lafzhiyyah — semacam tafsir 
singkat- — untuk kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipandang penting. Sejumlah fitur 
unggulan yang memberi nilai tambah juga disertakan, seperti: 


■ Biografi Imam Bukhari dan Muslim serta para sahabat periwayat hadits terbanyak. 

■ Rekomendasi dan keterangan para ulama terkait hadits-hadits yang disepakati Bukhari dan 
Muslim 

■ Pengantar ringkas seputar ilmu mushthalah hadits. 

■ Indeks hadits serta penomoran sesuai dengan kitab Ash-Shahih yang menjadi rujukan 
primernya. 


Muhammad Fuad Abdul Baqi merupakan seorang pakar penyusun indeks di bidang Sunnah Nabawiyah dan 
juga ayat-ayat al-Quran. Berasal dari Mesir dan pernah mengajar di sejumlah madrasah di sekitar Kairo. 
Pernah bekerja sebagai penerjemah bahasa Arab dari bahasa Prancis untuk Bank Pertanian di Kairo dari tahun 
1905 hingga 1933. Setelah berhenti dari pekerjaan tersebut, beliau mulai aktif di bidang penulisan dan riset. 
Dikenal sebagi seorang yang rajin berpuasa, bersemangat gigih, serta tekun dalam menggapai cita-citanya. 
Sampai-sampai penglihatannya menjadi kabur dan akhirnya buta setelah begitu banyak membaca dan 
menelaah kitab-kitab. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir di Kairo pada 1968. 

Karya-karya pentingnya: Miftah Kunuz As-Sunnah, karya orientalis yang berhasil diterjemahkan dari bahasa 
Inggris ke dalam bahasa Arab; Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur’an, berisi indeks kata-kata kunci di dalam 
Al-Qur’an; Al-Lu’lu' wa Al-Marjan fi Ma lttafaqa 'alaihi Asy-Syaikhan , yaitu kitab asli dari buku ini; 
Mu’jam Gharib Al-Qur'an, berisi indeks kata-kata yang ‘sukar’ dipahami dari Al-Qur’an; Indeks untuk kitab 
Muwaththa' Malik-, Indeks untuk kitab Sunan Ibn Majah-, 

Indeks untuk kitab Shahih Muslim dengan sedikit uraian. 


It 

'g 



t /Beirut 

g A publishing 


^Beirut 

publishing 


Z Beirut /Beirut /Beirut /Bei 

publishing ^publishing ^^publishing /\publi! 



beirut ^eirut ^eirut ^eirut /Beirut ^eirut 

^publishing ^\publishing ^publishing £^publishing ^publishing £ publishing 


t ^eirut ^3eirut ^eirut ^eirut ^eirut ^ei 

l ^publishing ^\publishing ^jublishing ^publishing Ajublis 


beirut /Beirut 

publishing A. publishing 


t /ieirut 

l £ publishing 


beirut 

publishing 


/Beirut 

£ publishing 

^5eirut /Beii 

\ £ publishing £^j?ublis 


i^ ut 

beirut beirut 

Rublishing ^publishing 

/Beirut 

I publishing 


A publishing 


eirut 


eirut 


eirut 

publishing 


publishing 


^Beirut /3ei 

£ publishing ^Vjjubli: 


eirut 


publishing 


/ei 

A publishing 


beirut 

publishing 


beiru 

publishin 


eirut 


eirut 

iblishing 


/jeirut /*£■■! 

^\^publishing 


seirut 

ublishing 


A publishing 


beirut 

publishing 


eirut 


/Beirut ^5eii 

£ publishing Ajaubli; 


Beirut 

publishing 


publis 


Beirut ^Jeirut 

publishing A publishing 


^ei 

A publishing 


eirut 


publis 


beirut beirut beirut 

j^ublishing A publis 


publishing A publishing 

j /Beirut 

£ JHiblishing £ publishing 


beirut /Beirut ^/Beirut / /Beirut A eirut /'Beii 


A . / / J / 


J 


MUTTAFAQJJ N ALAIH 

SHAHIH BUKHARI MUSLIM 


MUHAMMAD FUAD ABDUL BAQI 



KATALOG DALAM TERBITAN 
Muhammad Abdul Baqi 

Muttafaqun 'alalh Shahih Bukharl Muslim / 
Muhammad Abdul Baql ;allh bahasa, Muhammad 
Suhadl, Anas Hablbl, Tony Timur ; editor, Syahlrul 
Alim Al-Adlb, Yaslr AmrL Andl Wlcaksono. - 
Jakarta : Ummul Qura, 2014. 

1272htm.;27cm. 

Judul asli : AMu'tu'u wa al-mat}anu ftma 
ittafaqo'a!ayhl asysyaykhanl at-bukhariyyu wa 
musllmun 

ISBN 978-602-7637-33-7 

1. Hadis Bukharl — Kumpulan. 

2. Hadis Muslim — Kumpulan. 

L Judul. IL Muhammad Suhadl. 

IIL Anas HabibL IV. Tony Umur. 

V. Syahlrul Alim Al-Adib. 

VL Yaslr Amri. VII. Andl Wlcaksono. 


297.221 


MUTTAFAOy N 'ALAIH 

SHAHIH BUKHARI MUSLIM 


Judul asli : 

AmJlC’ ^L >1 L 

fili j 

Ahtu'lu'u wa al-marjanu lima lttafaqa'olayhl 
asy-syaykhanl al-bukhariyyu wo musllmun 


Penyusun: 

Muhammad Fuad Abdul Baql 
Alih Bahasa : 

Muhammad Suhadl, Anas Hablbl, Tony Timur 
Editor: 

Syahlrul Alim Al-Adlb, Yaslr Amri, Andl Wlcaksono 
Tatalatak: 

Hapsoro Adlyanto 
Desain sampul: 

AREZAdesIgn 

Penerbit: 

BE1RUT 


Cetakan I: 

Februari 2015 M / Jumadll Awwal 1436 H 


Kelompok: 


HAK TERJEMAHAN 
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG 


A 


eirut 

lublishing 


Jl. Pondok Ranggon Nal 1, RT.01 RW.01 
Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur 
HP. 081 12639000 


Distribusi; (0271 ) 765 3000, Fax. (0271) 741 297 
E-Mail : penerb!taqwam#yahQo.com 



DAFTAR ISI 


Daftar Isi — iii 
Pengantar Penerbit — xxvii 
Testimoni Para Ulama Terhadap Kitab Al- 
Lu'lu' Wal Marjan dan Shahihain(Shahih 
Al-Bukhari dan Shahih Muslim) —xxviii 
Biografi Imam Bukhari dan Muslim — xxx 
Tujuh Perawi Hadits Terbanyak — xxxiii 
Pengantar Singkat Seputar Hadits — xxxvi 


MUKADIMAH 

Dosa Besar Berdusta Atas Nama Rasulullah — 
43 


BABI 

IMAN 

Makna Iman dan Karakteristiknya — 45 
Shalat Lima Waktu Salah Satu Rukun Islam — 

46 

Iman yang Dapat Memasukkan ke Surga — 

47 

Islam Dibangun di Atas Lima Perkara — 48 
Perintah Beriman Kepada Allah dan Rasul- 
Nya, Syariat Islam, dan Mendakwahkannya 
— 48 

Mendakwahkan Dua Kalimat Syahadat dan 
Syariat Islam — 49 


Perintah Memerangi Manusia hingga Mereka 
Mengatakan "Tiada llah (yang Berhak 
Diibadahi) Selain Allah dan Nabi Muhammad 
adalah Utusan Allah" — 50 
Sahnya Islam Seseorang yang Baru 
Bersyahadat Saat Menjelang Kematian 
Sebelum Sekarat dan Tidak Boleh 
Memohonkan Ampun Bagi Orang Musyrik— 
52 

Menghadap Allah dengan Keimanan Tanpa 
Keraguan akan Masuk Surga dan Diharamkan 
Masuk Neraka — 53 
Cabang-Cabang Iman — 56 
Ragam Amal Utama Dalam Islam — 56 
Merasakan Manisnya Iman — 57 
Mencintai Rasulullah Melebihi Cinta Kepada 
Orang Lain — 57 

Mencintai Kebaikan untuk Saudara 

Sebagaimana Mencintainya untuk Diri 

Sendiri adalah Bagian dari Iman — 57 

Memuliakan Tetangga, Tamu, dan Berkata 

Baik Atau Diam adalah Bagian dari Iman — 58 

Keutamaan Orang-Orang Beriman dan 

Penduduk Yaman — 59 

Islam Itu Nasihat — 60 

Kesempurnaan Iman Lenyap dari Orang yang 

Sedang Melakukan Maksiat — 60 

Sifat Orang Munafik — 61 

Orang yang Berkata, "Wahai Kafir," Kepada 

Saudaranya — 62 

Orang yang Tidak Mengakui Ayahnya — 62 


iil 



Mencaci Seorang Muslim adalah Kefasikan 
dan Membunuhnya adalah Kekufuran — 63 
Larangan Kembali Pada Kekafiran 
Sepeninggal Rasulullah dengan Saling 
Membunuh — 63 

Kekafiran Orang yang Berkata, "Kami Diberi 

Hujan karena Bintang" — 64 

Mencintai Kaum Anshar Sebagian dari Iman 

— 65 

Iman Berkurang dengan Berkurangnya 
Ketaatan — 65 

Beriman Kepada Allah adalah Amalan Paling 
Utama — 66 

Syirik, Dosa Paling Besar dan Terburuk — 67 

Dosa-Dosa Besar dan yang Terbesar — 68 

Orang yang Meninggal Tanpa Menyekutukan 

Allah akan Masuk Surga — 69 

Haram Membunuh Orang Kafir Setelah la 

Mengucapkan LS llaha lllallah — 71 

Siapa yang Memerangi Kami Maka la Bukan 

dari Golongan Kami — 72 

Larangan Memukul Pipi, Merobek Baju, dan 

Berseru dengan Seruan Jahiliyah — 73 

Larangan NamTmah (Mengadu Domba) — 74 

Tiga Golongan yang Tidak akan Dilihat dan 

Disucikan Oleh Allah Pada Hari Kiamat — 74 

Larangan Bunuh Diri — 75 

Larangan Keras Ghulul (Mencuri Ghanimah) 

— 78 

Apakah Perbuatan yang Dilakukan Pada Masa 
Jahiliyah Mendapat Hukuman? — 79 
Islam, Hijrah, dan Haji Bisa Menghapus Dosa- 
Dosa Sebelumnya — 80 
Amal Orang Kafir yang Masuk Islam — 81 
Iman yang Jujur dan Ikhlas — 81 
Allah Memaafkan Apa yang Terlintas Dalam 
Hati Selama Belum Dikerjakan — 82 
Seseorang Berniat Kebaikan akan Ditulis 
Sebagai Kebaikan — 82 
Cara Mengelakkan Bisikan Was-Was Dalam 
Keimanan — 83 


Neraka Bagi Orang yang Mengambil Hak 
Orang Muslim dengan Sumpah Palsu — 83 
Terbunuh karena Membela Harta, Mati 
Syahid — 84 

Pemimpin yang Menipu Rakyat Masuk 
Neraka — 85 

Ketika Amanah dan Iman Dicabut dari Hati 
dan Petaka Menimpa Hati — 85 
Islam Pada Mulanya Asing dan akan Kembali 
Asing — 86 

Merahasiakan Keimanan Bagi Orang yang 
Takut — 87 

Mendahulukan Orang yang Lemah Iman — 
88 

Bukti Kenyataan Terhadap Suatu Dalil 
Membuahkan Ketenangan Hati — 89 
Keistimewaan Nabi Muhammad dan Wajib 
Mengimaninya — 89 

Akan Turun Nabi Isa untuk Menegakkan 

Syariat Nabi Muhammad ^ — 90 
Ketika Keimanan Tak Lagi Diterima — 91 
Kronologi Turunnya Wahyu Pertama — 92 
Isra' Mi'raj — 96 

Al-Masih Isa Bin Maryam dan Al-Masih Ad- 

Dajjal — 103 

Sidratul Muntaha — 105 

Apakah Nabi Melihat Allah Pada Malam Isra' 

— 105 

Orang Mukmin Pasti Melihat Allah di Akhirat 

— 107 

Cara Melihat Allah di Akhirat — 107 
Kepastian Adanya Syafaat dan Keluarnya 
Orang yang Bertauhid dari Neraka — 1 14 
Orang yang Terakhir Keluar dari Neraka — 
114 

Tingkat Terendah Penduduk Surga — 115 
Nabi Menyimpan Syafaat untuk Umatnya 
Pada Hari Kiamat — 121 
Peringatkan Kerabatmu yang Dekat — 121 
Syafaat Nabi untuk Abi Thalib dan 
Meringankan Siksanya — 123 


iv 



Penghuni Neraka yang Paling Ringan 
Siksanya — 124 

Berwali Kepada Kaum Mukmin dan Berlepas 

Diri dari Musuh Mereka — 124 

Adanya Sebagian Muslim yang Masuk Surga 

Tanpa Siksa dan Hisab — 124 

Firman Allah Kepada Adam, Keluarkan Orang 

yang Masuk Neraka dari Tiap 1 000, 999 Orang 

— 127 


BAB 2 

THAHARAH 

Wajib Bersuci untuk Shalat — 1 29 
Tata Cara Wudhu yang Sempurna — 1 29 
Tata Cara Wudhu Nabi Muhammad — 130 
Istintsar dan Istijmar Dalam Jumlah Ganjil — 
130 

Kewajiban Membasuh Kedua Kaki Secara 
Sempurna — 131 

Anjuran Memperpanjang Cahaya Muka dan 

Kaki Bekas Wudhu — 1 32 

Siwak— 132 

Tuntunan Fitrah — 1 33 

Adab Buang Air — 1 34 

Larangan Beristinja' dengan Tangan Kanan 

— 135 

Mendahulukan Tangan Kanan Dalam 
Berwudhu dan Lainnya — 135 
Istinja' dengan Air — 1 35 
Mengantarkan Air untuk Istinja' — 1 36 
Hukum Jilatan Anjing — 1 38 
Larangan Kencing di Air Menggenang — 1 39 
Wajib Mencuci Kencing dan Najis Lainnya Jika 
Ditemukan di Masjid dan Menyucikan Tanah 
Cukup dengan Disiram, Tak Perlu Ditimbun 

— 139 

Hukum Air Kencing Bayi Laki-Laki dan Cara 

Menyucikannya — 139 

Mencuci Air Mani Pada Pakaian dan 

Mengeriknya — 140 

Cara Menyucikan Darah Haid — 140 


Bukti Najisnya Kencing dan Wajib 
Menuntaskannya — 141 


BAB 3 

HAID 

Menggauli Istri yang Sedang Haid — 143 
Tidur Satu Selimut dengan Istri yang Sedang 
Haid — 144 

Perempuan Haid Boleh Mengeramasi dan 
Menyisir Kepala Suaminya — 144 
Hukum Madzi — 145 

Orang Junub Boieh Tidur Sebelum Mandi, 
Tapi Disunahkan Wudhu — 145 
Perempuan Wajib Mandi karena Keluar Mani 

— 146 

Tata Cara Mandi Jenabat — 147 

Sunah Menuangkan Air ke Kepala dan 

Lainnya Tiga Kali — 149 

Sunah Bagi Perempuan Mengusap Tempat 

Darah, Setelah Suci, dengan Kain yang 

Diperciki Misk — 149 

Mandi dan Shalatnya Perempuan yang 
Istihadhah — 150 

Perempuan Haid Wajib Mengqadha' Puasa, 

Tidak Wajib Mengqadha' Shalat — 1 51 

Orang Mandi Harus Memakai Penutup Kain 

Atau Semisalnya — 151 

Boleh Mandi Telanjang Jika Sendirian — 152 

Menjaga Aurat — 153 

Wajib Mandi karena Keluar Mani — 153 

Hadits Wajib Mandi karena Keluar Mani; Wajib 

Mandi karena Bertemunya Dua Kemaluan — 

154 

Penghapusan Kewajiban Wudhu karena 
Makan Makanan yang Dipanggang — 155 
Apakah Setelah Minum Susu Harus Berkumur- 
Kumur? — 155 

Orang yang Yakin Sudah Wudhu Kemudian 
Ragu-Ragu Apakah Berhadas, Maka la 
Melanjutkan Shalat karena Yakin Telah Suci 

— 156 



Kulit Bangkai Menjadi Suci dengan Disamak 
— 156 

Tayamum — 1 56 

Orang Muslim Tidak Najis — 1 59 

Doa Masuk Kamar Mandi Atau Wc — 1 60 

Tidur Dalam Keadaan Duduk Tidak 

Membatalkan Wudhu — 1 60 


BAB 4 
SHALAT 


Permulaan Azan — 161 
Perintah Menggenapkan Bacaan Azan dan 
Mengganjilkan lqamat — 1 61 
Perintah Menjawab Azan — 1 62 
Keutamaan Azan dan Setan Lari Ketika 
Mendengarnya — 1 62 

Sunah Mengangkat Tangan di Depan Bahu 
Ketika Takbiratul Ihram, Rukuk, l'tidal, dan 
Bangun dari Tasyahud Awal — 1 63 
Membaca Takbir Setiap Turun dan Bangun 
Dalam Shalat Kecuali Bangun dari Rukuk 
Maka Membaca Sami'allShu Liman Hamidah 

— 163 

Dalil Tidak Mengeraskan Bacaan Basmalah — 
166 

Tasyahud — 166 

Membaca Shalawat Nabi m Setelah Tasyahud 

— 167 

Bacaan Sami'allihu Liman Hamidah dan 
Amin — 168 

Mengganti Imam Jika Berhalangan — 1 70 
Jama'ah Boleh Mengangkat Imam Jika Imam 
(Rawatib) Terlambat dan Tidak Khawatir 
Berakibat Buruk — 1 77 
Membaca Tasbih Bagi Laki-Laki dan Tepuk 
Tangan Bagi Perempuan Jika Mengingatkan 
Imam Dalam Shalat — 1 78 
Perintah Memperbagus, Menyempurnakan 
Shalat, dan Khusyuk Dalam Shalat — 178 
Larangan Mendahului Imam dengan Rukuk 
Atau Sujud dan Lainnya — 179 


Menyamakan dan Meluruskan Barisan Shalat 

— 179 

Shaf Perempuan di Belakang Laki-Laki dan 
Dilarang Mengangkat Kepala dari Sujud 
Sebelum Laki-Laki — 180 
Perempuan Boleh Pergi ke Masjid Jika Tidak 
Takut Fitnah dan Tidak Memakai Minyak 
Wangi — 181 

Pertengahan Antara Keras dan Pelan Dalam 
Bacaan Shalat — 181 
Mendengarkan Bacaan — 182 
Mengeraskan Bacaan Dalam Shalat Shubuh 
dan Membaca Surat Al-Jin — 184 
Bacaan Dalam Shalat Zuhur dan Ashar — 1 85 
Bacaan Dalam Shalat Shubuh dan Maghrib 

— 187 

Bacaan Dalam Shalat Isya — 1 88 

Seimbang Dalam Melaksanakan Rukun- 

Rukun Shalat — 191 

Mengikuti Imam — 191 

Bacaan Ketika Rukuk dan Sujud — 192 

Anggota Sujud dan Larangan Melangkupkan 

Rambut dan Pakaian — 1 92 

Sutrah (Pembatas) untuk Orang Shalat — 1 93 

Shalat Mendekat ke Sutrah (Pembatas) — 

196 

Membujur di Depan Orang Shalat — 1 97 
Shalat dengan Satu Baju — 1 99 


BAB 5 

MASJID DAN TEMPAT-TEMPAT SHALAT 

Pembangunan Masjid Nabi |j§ — 202 
Perubahan Arah Kiblat dari Baitul Maqdis ke 
Ka'bah — 203 

Larangan Membangun Masjid di Atas 
Kuburan — 205 

Keutamaan Membangun Masjid — 206 
Sunah Meletakkan Tangan di Lutut Ketika 
Rukuk dan Merenggangkan Jari-Jari — 206 
Haram Berbicara Ketika Shalat — 207 


vl 



Boleh Melaknat Setan Ketika Shalat — 208 
Boleh Membawa Anak Kecil Ketika Shalat — 
209 

Boleh Berjalan Satu Atau Dua Langkah Ketika 
Shalat — 209 

Makruh Meletakkan Tangan di Pinggang 
Ketika Shalat — 210 

Larangan Meludah di Masjid Ketika Shalat 
dan Selainnya — 21 1 
Boleh Shalat Memakai Sandal — 212 
Makruh Shalat dengan Pakaian Bergambar 

— 213 

Makruh Shalat Ketika Makanan Telah 
Dihidangkan — 213 

Larangan Memakan Bawang dan Sejenisnya 

— 214 

Lupa Dalam Shalat dan Sujud Sahwi — 21 5 

Sujud Tilawah — 217 

Zikir Setelah Shalat — 219 

Disunahkah Berlindung dari Azab Kubur — 

219 

Apa Saja yang Kita Harus Berlindung Darinya 
Ketika Shalat — 219 

Sunah Zikir Setelah Shalat dan Tata-Caranya 

— 221 

Bacaan Antara Takbiratul Ihram dan Membaca 

Surat Al-Fatihah — 222 

Sunah Menghadiri Shalat dengan Tenang 

dan Larangan Tergesa-Gesa — 222 

Kapan Orang Harus Berdiri untuk Shalat? — 

223 

Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat Berarti 
Telah Mendapatkan Shalat Tersebut — 224 
Waktu-Waktu Shalat Lima Wajib — 224 
Anjuran Menunggu Panas Mereda untuk 
Shalat Zuhur — 225 

Sunah Melaksanakan Shalat Zhuhur Pada 
Awal Waktu Ketika Cuaca Tidak Panas — 227 
Sunah Menyegerakan Shalat Ashar — 227 
Ancaman Bagi yang Melalaikan Shalat Ashar 
— 228 


Dalil Orang yang Berpendapat Shalat Wustha 
adalah Shalat Ashar — 228 
Keutamaan Shalat Shubuh dan Ashar — 229 
Waktu Shalat Isya' dan Mengakhirkannya — 
232 

Sunah Menyegerakan Shalat Shubuh dan 

Panjang Bacaannya — 235 

Keutamaan Shalat Jamaah dan Ancaman 

Bagi Orang yang Meninggalkannya — 237 

Boleh Berjamaah Dalam Shalat Sunah Juga 

Shalat di Atas Tikar dan Kain yang Suci — 240 

Keutamaan Shalat Jamaah dan Menunggu 

Shalat (Jamaah) — 241 

Berjalan ke Masjid Itu Menghapus Dosa dan 

Meninggikan Derajat — 242 

Siapa yang Paling Layak Menjadi Imam — 

243 

Sunah Membaca Doa Qunut Pada Setiap 
Shalat Jika Kaum Muslimin Tertimpa Musibah 
— 243 

Mengqadha' Shalat yang Terlewat dan Sunah 
Menyegerakan Mengqadha'nya — 245 


BAB 6 

SHALAT MUSAFIR DAN TATA CARA 
QASHARNYA 


Mengqashar Shalat di Mina — 250 
Shalat di Tempat Tinggal Ketika Hujan — 251 
Boleh Menjamak Shalat Ketika Safar — 253 
Menjamak Shalat Ketika Mukim — 254 
Boleh Bubar Shalat dari Sebelah Kanan dan 
Kiri — 254 

Makruh Shalat Sunah Ketika lqamat — 254 
Sunah Shalat Tahiyatui Masjid, Makruh Duduk 
Sebelum Mengerjakannya, dan Disunahkan 
Kapan Saja — 255 

Sunah Shalat Dua Rakaat Bagi Orang yang 
Baru Tiba dari Perjalanan — 255 
Sunah Shalat Dhuha, Sedikitnya Dua Rakaat 
— 255 


vil 



Sunah Shalat Oua Rakaat Sebelum Shubuh 

— 256 

Keutamaan Shalat Sunah Rawatib Sebelum 
dan Sesudah Shalat Wajib Serta Tata-Caranya 

— 257 

Boleh Shalat Sunah dengan Berdiri dan 
Duduk; Sebagian Rakaat Berdiri dan Sebagian 
Lainnya Duduk — 258 

Shalat Malam dan Jumlah Rakaat yang Nabi 

Kerjakan; Sah Shalat Witir Satu Rakaat — 259 

Shalat Malam Itu Dua-Dua dan Shalat Witir 

Itu di Akhir Malam — 261 

Anjuran Berdoa dan Berzikir Pada Akhir 

Malam yang Merupakan Waktu Mustajab — 

261 

Anjuran Qiyam Ramadhan Atau Shalat 
Tarawih — 262 

Doa Dalam Shalat Malam — 263 

Sunah Memanjangkan Bacaan Dalam Shalat 

Malam — 266 

Tentang Orang yang Tidur Sampai Pagi — 
267 

Disunahkan Shalat Sunah di Rumah Tapi Juga 
Boleh di Masjid — 268 

Orang yang Mengantuk Ketika Shalat 
Sehingga Kesulitan Membaca Al-Our'an Atau 
Zikir Harus Tidur Atau Duduk Dahulu — 269 
Perintah Mempelajari dan Menghafal Al- 
Our'an Agar Tidak Lupa — 271 
Sunah Memperbagus Suara Dalam Membaca 
Al-Our'an — 273 

Nabi jgg Membaca Surat Al-Fath Pada Fathu 
Mekah — 274 

Turunnya Ketenangan karena Membaca Al- 
Our'an— 274 

Keutamaan Penghafal Al-Our'an — 276 
Sunah Belajar Al-Our'an Kepada Orang yang 
Pandai dan Mulia — 277 
Keutamaan Mendengarkan, Menangis, dan 
Mentadaburi Al-Our'an — 277 
Keutamaan Surat Al-Fatihah dan Akhir Surat 
A!-Baqarah Serta Anjuran Membaca Dua Ayat 
Terakhir dari Al-Baqarah — 278 


Al-Our'an Diturunkan Dalam Tujuh Huruf; 
Keterangan dan Maknanya — 279 
Tartil Dalam Membaca Al-Our'an dan Tidak 
Tergesa-Gesa; Boleh Membaca Dua Surat 
Dalam Satu Rakaat — 280 
Terkait Bacaan — 281 
Waktu-Waktu Larangan Shalat — 282 
Shalat Dua Rakaat yang Dikerjakan Nabi 
Setelah Ashar — 283 

Sunah Shalat Dua Rakaat Sebelum Maghrib 

— 285 

Antara Azan dan lqamah Selalu Ada Shalatnya 

— 285 

Shalat Khauf — 286 


BAB 7 

JUMAT 

Wajib Mandi Pada Hari Jumat Bagi Setiap 
Laki-Laki Baligh — 290 
Memakai Minyak Wangi dan Siwak Pada Hari 
Jumat — 291 

Diam Pada Hari Jumat Saat Mendengarkan 
Khotbah — 293 

Waktu Mustajab Pada Hari Jumat — 293 
Petunjuk untuk Umat Islam Tentang Hari 
Jumat — 294 

Shalat Jumat Ketika Matahari Sudah 
Tergelincir — 294 

Duduk di Antara Dua Khotbah — 295 
Mempersingkat Shalat dan Khotbah — 295 
Shalat Tahiyatul Masjid Ketika Imam Khotbah 
— 296 

Bacaan Dalam Shalat Jumat — 296 


BAB 8 

SHALAT DUA HARI RAYA 


Perempuan Boleh Menghadiri Shalat Dua 
Hari Raya dan Mendengar Khotbah Berlainan 
Tempat dengan Laki-Laki — 300 


viif 



Boleh Mengadakan Permainan yang Bukan 
Maksiat Pada Hari Raya —300 


BAB 9 

SHALAT ISTISQA' 

Mengangkat Kedua Tangan Dalam Doa 

lstisqa' — 303 

Doa Dalam lstisqa' — 303 

Membaca Ta'awudz Ketika Melihat Angin 

(Kencang) dan Awan; Gembira Melihat Hujan 

— 305 

Angin Shaba dan DabGr — 305 

BAB 10 

SHALAT GERHANA 

Tersebutnya Siksa Kubur Ketika Gerhana — 
310 

Surga dan Neraka Diperlihatkan Kepada Nabi 
ig Dalam Shalat Gerhana — 311 
Panggilan untuk Shalat Gerhana: Ash-Shaldtu 
Jeimi'ah — 314 


BAB 11 

JANAIZ 

Menangisi Mayit — 317 

Sabar Ketika Pertama Ditimpa Musibah — 

318 

Mayit Diazab karena Tangisan Keluarganya 
— 319 

Ancaman Keras Terhadap Niyahah (Ratapan 
Atas Mayit) — 324 

Larangan Bagi Wanita Mengiringi Jenazah — 
326 

Memandikan Mayit — 326 

Mengafani Mayit — 328 

Menutupi Mayit — 329 

Menyegerakan Penguburan Jenazah — 330 


Keutamaan Menyalatkan Jenazah dan 

Mengantarkan Penguburannya — 330 

Orang yang Menyebutkan Kebaikan Atau 

Keburukan Mayit — 331 

Mustarih ( yang Istirahat) dan Mustarih (yang 

Diistirahati) — 331 

Takbir Dalam Shalat Jenazah — 332 

Shalat Jenazah di Atas Kubur — 333 

Berdiri untuk Jenazah — 334 

Tempat Imam Berdiri Ketika Shalat Jenazah 

— 336 


BAB 12 

ZAKAT 

Tidak Ada Kewajiban Zakat Pada Budak dan 
Kuda — 337 

Sosialisasi Zakat dan Penolakan — 338 
Zakat Fitri Berupa Kurma dan Gandum — 339 
Dosa Bagi Orang yang Menolak Zakat — 341 
Hukuman Berat Bagi Orang yang Tidak 
Menunaikan Zakat — 342 
Anjuran Bersedekah — 343 
Ancaman Bagi Orang yang Menumpuk Harta 
Benda — 346 

Anjuran Berinfak dan Bagi Orang yang 
Berinfak akan Diberi Ganti — 347 
Memberi Nafkah Mulai dari Diri Sendiri 
Kemudian Keluarga Kemudian Kerabat — 
348 

Keutamaan Nafkah dan Sedekah Kepada 
Kerabat, Istri, Anak, dan Kedua Orang Tua 
Sekalipun Musyrik — 348 
Sampainya Pahala Sedekah untuk Si Mayit — 
352 

Penjelasan Bahwa Istilah Sedekah Itu Berlaku 
untuk Semua Jenis Kebaikan — 352 
Orang yang Berinfak dan Orang yang 
Menahan Hartanya — 353 
Anjuran Bersedekah Sebelum Tidak Dijumpai 
Lagi Orang yang Mau Menerimanya — 354 


ix 



Diterimanya Sedekah dari Hasil Usaha yang 
Baik dan Pengembangannya — 355 
Dorongan untuk -Bersedekah Meski Hanya 
dengan Separuh Kurma Maupun Satu Kata 
yang Baik, dan Bahwa Sedekah Dapat Menjadi 
Penghalang dari Neraka — 356 
Membawakan Sedekah Itu Berpahala dan 
Larangan Keras dari Mencela Orang yang 
Bersedekah Menurut Kesanggupannya — 
357 

Pemberian (Al-Manthah) Terbaik — 358 
Perumpamaan Orang yang Berinfak dan 
Orang yang Bakhil — 359 
Pahala Tetap Diperoleh Meskipun 
Sedekahnya Jatuh ke Tangan Orang yang 
Tidak Berhak Mendapatkannya — 360 
Pahala Bagi Bendahara yang Amanah dan 
Seorang Wanita Jika la Bersedekah dari Harta 
yang Ada di Rumah Suaminya dengan Tidak 
Bermaksud Menimbulkan Kerusakan dan 
Seizin Suami Baik Secara Terang-Terangan 
Maupun Suatu Kebiasaan — 361 
Macam-Macam Sedekah dan Amal Kebajikan 
— 363 

Anjuran Berinfak dan Makruh untuk 
Menghitung-Hitungnya — 364 
Anjuran Bersedekah Meski Hanya Sedikit 
dan Jangan Menahan yang Sedikit karena 
Remehnya — 365 

Keutamaan Bersedekah Secara Sembunyi- 
Sembunyi — 365 

Sedekah yang Paling Utama — 366 
Tangan di Atas Lebih Baik Daripada Tangan 
di Bawah — 367 

Larangan Meminta-Minta — 369 
Siapakah Orang Miskin? — 370 
Makruhnya Meminta-Minta Kepada Orang 
Lain — 371 

Boleh Menerima Pemberian Tanpa Meminta 
dan Menginginkannya — 372 
Makruh Tamak Terhadap Dunia — 372 


Sekiranya Anak Adam Memiliki Dua Bukit 
(Emas), la Masih akan Menginginkan yang 
Ketiga — 373 
Hakikat Kaya — 374 

Khawatir Terhadap Kemewahan Dunia — 374 
Keutamaan Menjaga Diri dari Meminta-Minta 
dan Bersabar — 378 
Tentang Merasa Cukup dan Rida — 378 
Memberi Kepada Orang yang Meminta 
dengan Cara Kasar — 379 
Memberi Kepada Orang yang Dikhawatirkan 
Keimanannya — 380 

Memberi Kepada Mua'laf dan Memerintahkan 
Bersabar Kepada Orang yang Kuat Imannya 

— 381 

Sifat-Sifat Khawarij — 386 

Anjuran Memerangi Orang-Orang Khawarij 

— 392 

Khawarij adalah Seburuk-Buruk Makhluk — 

392 

Haramnya Zakat untuk Nabi $|g Beserta 
Keluarga Beliau (Bani Hasyim dan Bani 
Muthalib) Tapi Tidak untuk Selain Mereka — 

393 

Nabi dan Keluarga Boleh Makan Hadiah yang 
Hadiah Itu Tadinya Sedekah Bagi Orang Lain 

— 394 

Doa untuk Orang yang Datang Membawakan 
Sedekah — 395 


BAB 13 

PUASA 

Keutamaan Bulan Ramadhan — 397 
Wajibnya Berpuasa Ramadhan dan Berbuka 
karena Melihat Hilal — 397 
Jangan Mendahului Ramadhan dengan 
Puasa Sehari Atau Dua Hari — 399 
Terkadang Bilangan Bulan Itu Dua Puluh 
Sembilan Hari — 399 

Dua Bulan yang Tidak akan Berkurang — 400 
Penjelasan Tentang Sifat Fajar — 400 


x 



Keutamaan Sahur dan Sunah 
Mengakhirkannya Serta Anjuran 
Menyegerakan Berbuka — 402 
Habisnya Waktu Berpuasa dan Berakhirnya 
Waktu Siang — 403 
Larangan Puasa Wishal — 405 
Mencium Istri Ketika Puasa Tidak Haram — 
407 

Sahnya Puasa Orang yang Junub Ketika Telah 
Terbit Fajar — 408 

Jimak Pada Siang Hari Bulan Ramadhan 
Haram Bagi Orang yang Berpuasa —409 
Boleh Berpuasa dan Berbuka Pada Bulan 
Ramadhan Bagi Musafir — 41 1 
Pahala Orang yang Berbuka Dalam Safarnya 
—412 

Boleh Memilih untuk Berpuasa Atau Berbuka 
Ketika Sedang Safar — 41 2 
Sunah Berbuka Pada Hari Arafah Bagi Seorang 
yang Sedang Berhaji Ketika (Wukuf) di Arafah 

— 413 

Puasa Hari Asyura' — 414 

Apabila Telanjur Makan Pada Hari Asyura' — 

416 

Larangan Berpuasa Pada Idul Fitri dan Idul 
Adha— 417 

Makruhnya Mengkhususkan Puasa Pada Hari 
Jumat— 418 

Penjelasan Mansukhnya Firman Allah: Wa 
'Alal Ladzrna Yuthiqunahu Fidyatun, dengan 
Firman-Nya: Faman Syahida Minkumusy 
Syahra Fal Yashumhu — 418 
Qadha' Puasa Ramadhan Pada Bulan Sya'ban 

— 419 

Mengqadha'kan Puasa Orang yang Telah 
Meninggal — 419 

Orang yang Berpuasa Harus Menjaga Lidah 

— 419 

Keutamaan Puasa —420 
Keutamaan Berpuasa Fi Sabilillah — 421 
Orang yang Makan, Minum, dan Jimak karena 
Lupa, Puasanya Tidak Batal —422 


Puasa Nabi Selain Pada Bulan Ramadhan — 
422 

Keutamaan Sehari Berpuasa dan Sehari 
Berbuka— 423 

Puasa Pada Akhir Sya'ban — 427 
Keutamaan Lailatul Qadar— 428 


BAB 14 
l'TIKAF 


l'tikaf di Sepuluh Hari Terakhir Bulan 
Ramadhan — 431 

Waktu Masuk ke Tempat l'tikaf — 431 
Bersungguh-Sungguh Dalam Beribadah di 
Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan — 
432 


BAB 15 
HAJI 


Pakaian yang Haram Bagi Orang yang Ihram 
Haji Atau Umrah— 433 
Miqat Haji dan Umrah — 435 
Talbiyah — 436 

Perintah Bagi Penduduk Madinah untuk 
Berihram dari Masjid Dzul Hulaifah — 436 
Bertalbiyah Ketika Kendaraan Bertolak— 436 
Memakai Minyak Wangi Saat Ihram — 437 
Haram Berburu Bagi Orang yang Ihram — 
439 

Hewan yang Disunnahkan untuk Dibunuh 
Bagi Muhrim (Orang yang Ihram) Atau 
Selainnya, di Dalam Atau di Luar Tanah Suci 

— 442 

Orang Ihram Boleh Mencukur Rambut Kepala 
Jika Mengganggu, Tapi Wajib Membayar 
Fidyah — 443 

Orang Ihram Boleh Berbekam — 444 
Orang Ihram Boleh Membersihkan Badan 
dan Kepala — 445 

Cara Mengafani Orang yang Ihram Jika Mati 

— 446 


xi 



Boleh Berihram dengan Membuat Syarat 

akan Bertahallul Jika Sakit — 446 

Macam-Macam Haji; Ifrad, Tamattu', dan 

Qiran — 447 

Wuquf di Arafah — 454 

Mansukhnya Tahallul dan Perintah untuk 

Menyempurnakannya —456 

Boleh Haji Tamattu' — 456 

Kewajiban Membayar Dam (Menyembelih 

Kambing), Atau Puasa Tiga Hari Ketika 

Sedang Berhaji dan Tujuh Hari Ketika Sudah 

di Rumah Jika Tidak Punya Dam — 457 

Orang yang Haji Qiran Tidak Bertahallul 

hingga Orang yang Haji Ifrad Bertahallul — 

459 

Boleh Tahallul karena Tertahan, dan Boleh 
JugaQiran — 460 

Ifrad dan Qiran Dalam Haji dan Umrah —461 
Orang yang Ihram untuk Haji Harus Thawaf 
dan Sa'i Bila Telah Sampai di Mekah — 462 
Bagi yang Telah Thawaf dan Sa'i Diharuskan 
untuk Tetap Dalam Ihram dan Tidak 
Bertahallul— 462 

Boleh Umrah Dalam Bulan-Bulan Haji — 464 
Mengalungi Hadyu dan Memberi Tanda 
Ketika Ihram — 465 
Potong Rambut Ketika Umrah — 466 
Niat Ihram Nabi dan Hadyu Beliau —466 
Waktu dan Jumlah Umrah Nabi ^ — 466 
Keutamaan Umrah Pada Bulan Ramadhan — 
468 

Sunnah Masuk Mekah dari Tsaniyah Ulya 
(Jalan Atas) dan Keluar dari Tsaniyah Sufla 
(Jalan Bawah) — 469 

Ketika akan Masuk Kota Mekah, Disunnahkan 
Bermalam di Dzi Thuwa, Mandi Ketika akan 
Masuk, dan Masuk Pada Siang Hari — 470 
Sunah Lari-Lari Kecil Dalam Thawaf dan 
Umrah — 472 

Sunah Mengusap Rukun Yamani dan Hajar 
Aswad Dalam Thawaf — 473 
Sunah Mencium Hajar Aswad Saat Thawaf — 
474 


Boleh Thawaf dengan Mengendarai Unta 
Serta Mengusap Hajar Aswad dengan 
Tongkat — 474 

Sa'i adalah Rukun Haji, Tidak Sah Bila 
Ditinggalkan — 475 

Orang yang Haji Disunnahkan Terus Menerus 
Membaca Talbiyah hingga Melempar Jamrah 
Aqabah Pada Hari Nahr — 478 
Membaca Talbiyah dan Takbir Ketika 
Berangkat dari Mina ke Arafah — 479 
Bertolak dari Arafah ke Muzdalifah Serta 
Sunah Menjamak Maghrib dan Isya di 
Muzdalifah — 479 

Sunah Shalat Shubuh Saat Masih Gelap di 
Muzdalifah — 481 

Sunah Mendahulukan Orang-Orang Lemah 
dan Kaum Wanita Sebelum Keadaan Berjejal 
—481 

Melempar Jamrah Aqabah dari Dasar Lembah 
dan Bertakbir Pada Setiap Lemparan — 483 
Mencukur Rambut Lebih Utama dari 
Memotong, Tapi Memotong Juga Boleh — 
485 

Sunah Hari Nahr; Melempar Jamrah, 
Menyembelih, Kemudian Mencukur Rambut, 
dan Mencukur Rambut Mulai dari Bagian 
Kanan — 486 

Orang yang Bercukur Sebelum Menyembelih, 
Atau Menyembelih Sebelum Melempar 
Jamrah— 486 

Sunah Thawaf Ifadhah Pada Hari Qurban — 
487 

Sunah Singgah di Al-Muhashab dan Shalat di 
Sana Ketika Bubaran dari Mina — 488 
Wajib Bermalam di Mina Pada Malam-Malam 
Tasyriq, Selain Petugas Pemberi Air Minum 
— 489 

Menyedekahkan Daging, Kulit, dan Pakaian 
Hewan Hadyu (Kurban) —490 
Menyembelih Unta Dalam Posisi Berdiri dan 
Terikat— 490 

Sunah Mengirim Hadyu ke Tanah Suci, 
Mengikatnya dan Mengalunginya — 490 


xii 



Boleh Menaiki Binatang Hadyu Jika 
Diperlukan— 491 

Wajib Thawaf Wada', Tapi Kewajiban Itu 
Gugur Bagi Wanita Haid — 492 
Sunah Masuk Ka'bah Bagi Orang yang Haji 
Atau Selainnya, Shalat di Dalamnya, dan 
Berdoa di Sisi-Sisinya — 494 
Membongkar dan Membangun Kembali 
Ka'bah— 495 

Dinding dan Pintu Ka'bah — 496 

Menghajikan Orang Lemah, Tua, Sakit, Atau 

yang Telah Meninggal — 497 

Haji Hanya Wajib Sekali Seumur Hidup — 498 

Wanita Harus Pergi Bersama Mahramnya — 

498 

Wirid yang Dibaca Setelah Kembali dari Haji 
— 500 

Singgah dan Shalat di Dzul Hulaifah Sepulang 
dari Haji Atau Umrah — 500 
Orang Musyrik Tidak Boleh Haji dan Orang 
Tidak Boleh Thawaf di Baitullah dengan 
Telanjang — 501 

Keutamaan Haji, Umrah, dan Hari Arafah — 
502 

Tinggal Sementara di Mekah dan Mewariskan 
Rumah — 503 

Setelah Haji dan Umrah, Boleh Tinggal di 
Mekah Tidak Lebih dari Tiga Hari — 503 
Haram Berburu dan Memotong Pepohonan 
di Mekah, Serta Mengambil Barang Temuan 
Kecuali untuk Diumumkan — 503 
Boleh Masuk Mekah Tanpa Ihram — 507 
Keutamaan Kota Madinah, Doa Nabi 
Untuknya, Serta Keharaman Memburu dan 
Menebang Pohonnya — 508 
Anjuran Tinggal di Madinah dan Bersabar di 
Dalamnya — 512 

Madinah Terjaga dari Tha'un dan Dajjal — 
512 

Madinah Menyingkirkan Orang-Orang 
Jahatnya — 513 

Orang Berniat Buruk Terhadap Penduduk 
Madinah akan Dibinasakan Allah — 514 


Anjuran Tinggal di Madinah Setelah Kota- 
Kota Lain Ditaklukkan — 515 
Madinah Ketika Ditinggal Penduduknya — 
515 

Antara Kuburan dan Mimbar Nabi Ada Taman 
Surga — 516 

Gunung Uhud yang Cinta Pada Kami dan 
Kami Cinta Padanya — 51 7 
Fadhilah Shalat di Masjidil Haram dan Masjid 
Nabawi — 517 

Berkunjung ke Tiga Masjid — 51 7 
Keutamaan Masjid Quba, Shalat di Dalamnya 
dan Mengunjunginya — 518 


BAB 16 
NIKAH 


Nikah Mut'ah Pernah Dibolehkan Kemudian 
Diharamkan hingga Hari Kiamat — 521 
Haram Menikahi Dua Wanita Bersaudara, 
Atau Seorang Wanita dengan Bibinya — 522 
Orang yang Sedang Ihram Haram Menikah 
— 523 

Haram Meminang Pinangan Orang Lain 
hingga Si Peminang Mengizinkan Atau 
Meninggalkan Pinangannya — 523 
Haram Nikah Syighar — 523 
Memenuhi Syarat Dalam Pernikahan — 524 
Persetujuan (Nikah) Janda dengan Ucapan 
Sedangkan Gadis dengan Diamnya — 524 
Ayah Menikahkan Anak Gadisnya yang Masih 
Kecil — 525 

Mahar Boleh Berupa Pengajaran Al-Our'an 
dan Cincin Besi; Suriahnya Lima Dirham — 
526 

Keutamaan Memerdekakan Budak Kemudian 
Menikahinya — 528 

Pernikahan Nabi dengan Zaenab Binti Jahsy, 
Turunnya Perintah Hijab, dan Ketetapan 
Waiimah 'Ursy — 530 

Perintah untuk Menghadiri Undangan — 533 



Wanita yang DitalakTiga Tidak Boleh Dinikahi 
Lagi Oleh Suami hingga Dinikahi Oleh Lelaki 
Lain, Digauli, Dicerai, dan Masa Iddahnya 
Habis — 533 

Doa Ketika Berjimak — 534 
Boleh Menyetubuhi Istri dari Depan Atau 
Belakang Asalkan Bukan di Dubur — 535 
Haram Menolak Keinginan Suami untuk 
Jimak— 535 
Hukum 'Azl — 536 


BAB 17 
SUSUAN 


Mahram dari Susuan Sama dengan Mahram 
dari Keturunan — 539 

Susuan Menjadikan Suami yang Menyusui 
Sebagai Mahram Bagi yang Disusui — 540 
Haram Menikahi Putri Saudara Sesusuan — 

541 

Haram Menikahi Anak Tiri dan Saudara Istri 
— 541 

Susuan yang Menjadikan Mahram Ialah 
Susuan yang Menghilangkan Kelaparan — 

542 


BAB 18 

ANAK MILIK MAJIKAN DARI BUDAK 
WANITA 


Mengenali Tanda Anak — 544 
Berapa Lama Suami Tinggal dengan Istri yang 
Gadis dan Janda Setelah Akad — 544 
Pembagian Hari dan Malam di Antara Para 
Istri — 545 

Boleh Memberikan Giliran Kepada Madunya 

— 545 

Sunah Menikahi Wanita yang Taat Beragama 

— 546 

Sunah Menikah dengan Gadis — 547 
Wasiat Sabar Menghadapi Wanita — 550 


BAB 19 
TALAK 


Haram Mentalak Istri yang Sedang Haid 
Tanpa Ridanya. Bila Terjadi, Talak Sah Tapi 
Harus Rujuk— 553 

Wajib Membayar Kafarah Bagi Suami yang 
Mengharamkan Istrinya Tapi Tidak Berniat 
Mentalaknya — 554 

Memberi Pilihan (Cerai Atau Tidak) Belum Sah 

Menjadi Talak Kecuali Jika Diniatkan — 556 

lla', Menjauhi Istri, dan Memberi Pilihan (Talak 

Atau Tidak) Kepada Istri — 558 

Istri yang Telah Ditalak Tiga Tidak Berhak 

Mendapat Nafkah — 566 

Masa Iddah Wanita yang Ditinggal Mati 

Suaminya Selesai dengan Melahirkan — 567 

Istri Wajib Berkabung Pada Masa Iddah 

Wafatnya Suami — 568 


BAB 20 
LTAN 


BAB 21 

MEMERDEKAKAN BUDAK 

Usaha Budak untuk Membebaskan Diri 
Sendiri — 579 

Hak Perwalian Menjadi Milik Orang yang 
Memerdekakan — 580 
Larangan Menjual dan Menghibahkan 
Perwalian — 582 

Budak Haram Berwali Bukan Pada Tuannya 
— 582 

Keutamaan Memerdekakan Budak — 583 


BAB 22 
JUAL BELI 


Tidak Sahnya Jual Beli dengan Cara 
Mulamasah dan Munabadzah — 585 


XIV 



Haram Menjual Anak Hewan Dalam 
Kandungan — 586 

Haram Merusak Penjualan Saudara Muslim, 

Menawar Tawarannya, dan Menawar untuk 

Menjerumuskan — 587 

Haram Menghadang Pedagang Sebelum 

Sampai dl Pasar — 589 

Penduduk Haram Menjualkan Barang Orang 

yang Baru Datang dari Luar Kota — 590 

Tidak Sah Menjual Dagangan yang Belum 

Sampai di Tangan — 590 

Penjual dan Pembeli Berhak Memilih Selama 

Masih Berada di Tempat Jual Beli — 591 

Jujur Dalam Menjual dan Menjelaskan Barang 

Dagangan — 592 

Orang yang Menipu Dalam Jual Beli — 593 
Larangan Jual Beli Buah yang Belum Terlihat 
Bagus Tanpa Syarat Dipetik dari Pohonnya — 
593 

Larangan Menjual Kurma Basah dengan 
Kurma Kering — 594 

Menjual Pohon Kurma yang Sedang Berbuah 
— 597 


BAB 23 

LARANGAN MUHAQALAH, 
MUZABANAH, MUKHABARAH, DAN 
MENJUAL BUAH YANG BELUM TERLIHAT 
BAGUS 

Menyewakan Tanah — 599 
Menyewa Tanah dengan Makanan — 601 


BAB 24 

MUSAOAT 

Menyerahkan Tanah Kepada Orang untuk 
Digarap Kemudian Memberikan Sebagian 
Hasilnya — 603 

Keutamaan Bercocok Tanam — 605 
Menghindari Penyakit Tanaman — 605 
Anjuran Merelakan Utang — 605 


Orang Boleh Mengambil Barang Miliknya dari 
Orang yang Pailit — 607 
Keutamaan Memberi Tempo Bagi Orang 
yang Belum Dapat Membayar Utang — 607 
Orang yang Mempunyai Harta Haram 
Menunda Pembayaran Utang — 608 
Haram Menjual Air yang Melimpah — 608 
Haram Makan Hasil Penjualan Anjing Serta 
Upah Dukun dan Pelacur — 609 
Perintah Membunuh Anjing — 610 
Halalnya Upah Membekam — 61 1 
Haram Menjual Khamer — 61 1 
Haram Menjual Khamer, Bangkai, Babi, dan 
Patung — 612 
Riba — 613 

Larangan Menjual Perak dengan Emas Secara 
Utang — 613 

Menjual (Barter) Makanan — 614 
Mengambil yang Halal dan Meninggalkan 
yangSyubhat — 617 

Menjual Unta Tapi Masih Dikendarai Sampai 

Tempat Tujuan — 61 8 

Membayar Utang dengan Harta yang Lebih 

Baik — 620 

Gadai — 621 

Salam (Salaf) Atau Pinjaman — 621 
Larangan Bersumpah Dalam Jual Beli — 622 
Syufah — 622 

Menancapkan Kayu di Tembok Tetangga — 

623 

Haram Menzalimi dan Merampas Tanah 
Orang — 623 . 

Lebar Jalan Umum Jika Ada Perselisihan — 

624 


BAB 25 

FARA'IPH (WARISAN) 

Memberikan Bagian Kepada Pemiliknya — 
625 

Warisan Kalalah — 625 


xv 



Ayat yang Terakhir Kali Turun Ialah Tentang 
Kalalah — 626 

Harta yang Ditinggalkan Orang Mati untuk 
Ahli Warisnya — 626 


BAB 26 
HIBAH 


Makruh Membeli Kembali Sesuatu yang 
Telah Disedekahkan — 629 
Haram Menarik Kembali Sedekah dan Hibah, 
Kecuali yang Diberikan Kepada Anak — 630 
Makruh Mengutamakan Sebagian Anak 
Dalam Hibah — 630 

Al-'Umra (Perawatan Bangunan Selama 
Hidup) — 631 


BAB 27 

WASIAT 

Mewasiatkan Sepertiga Harta — 633 
Pahala Sedekah Sampai ke Mayit — 635 
Wakaf— 635 

Tidak Berwasiat Jika Tidak Punya Sesuatu 
yang Diwasiatkan — 636 


BAB 28 
NAZAR 


Perintah Melaksanakan Nazar — 641 
Larangan Bernazar dan Nazar Tidak Dapat 
Menolak Takdir Sedikit Pun — 641 
Nazar Berjalan Kaki ke Ka'bah — 642 


BAB 29 
SUMPAH 


Larangan Bersumpah dengan Selain Allah — 
645 


Siapa yang Terlanjur Bersumpah dengan Lata 
dan Uza Hendaklah la Segera Mengucap L§ 
llaha lllallah — 646 

Menebus Sumpah dan Mengerjakan yang 
Lebih Baik dari Sumpahnya — 646 
Pengecualian (Ucapan Insya Allah Setelah 
Bersumpah) — 649 

Larangan Meneruskan Sumpah yang 
Menyusahkan Keluarganya Meski Tidak 
Haram — 650 

Nazar Orang Kafir dan Apa yang Harus 
Diperbuat Jika la Masuk Islam — 650 
Ancaman Keras Bagi Orang yang Menuduh 
Budaknya Berzina — 651 
Memberi Makan dan Pakaian Kepada 
Budak Seperti yang Dipakai Tuan, dan Tidak 
Membebani Pekerjaan yang Tidak Dimampui 
— 651 

Pahala Budak Jika Jujur Pada Tuannya — 652 

Memerdekakan Bagian Kepemilikan Pada 

Diri Seorang Budak — 653 

Boleh Menjual Budak Mudabbar, yang akan 

Dibebaskan Setelah Tuannya Meninggal — 

654 


BAB 30 

QUSAMAH(SUMPAH KARENA TERJADI 
PEMBUNUHAN YANG TIDAK DIKETAHUI 
SIAPA PEMBUNUHNYA) 


Hukum Orang Kafir Harbi dan Murtad — 658 
Ketetapan Oishash Dalam Pembunuhan 
dengan Batu Atau Benda Tajam dan Berat, 
Diqishash Juga Laki-Laki yang Membunuh 
Perempuan — 659 

Tidak Wajib Diyat Bagi Orang yang 
Diserang Lalu Merontokkan Bagian Tubuh 
Penyerangnya Saat Membela Diri — 659 
Oishash Gigi dan Sejenisnya — 661 
Perkara yang Dapat Menyebabkan Seorang 
Muslim Boleh Dibunuh — 661 
Dosa Orang yang Pertama Memberi Contoh 
Pembunuhan — 662 


xvi 



Perkara Pembunuhan adalah Perkara yang 
Pertama Kali Diberi Putusan Pada Hari Kiamat 
— 663 

Pengharaman Tegas Atas Pelanggaran 
Terhadap Darah, Kehormatan, dan Harta — 
663 

Denda Atas Pembunuhan Janin dan 
Pembunuhan yang Tidak Disengaja — 664 


BAB 31 

HUDUD (HUKUMAN) 


Had (Hukuman) Mencuri dan Batasannya — 

667 

Hukum Potong Tangan Berlaku Bagi 
Bangsawan dan Orang Biasa, Serta Larangan 
Mengadakan Pembelaan Dalam Hudud — 

668 

Hukum Rajam Bagi Pezina yang Sudah 
Bersuami-lstri — 669 
Orang yang Mengaku Berzina — 670 
Yahudi Ahli Dzimmah Dirajam karena Berzina 
— 672 

Hukuman Bagi Peminum Khamer — 674 
Jumlah Cambukan Ta'zir — 675 
Hukuman Had Itu Sebagai Pelebur Dosa Bagi 
Pelakunya — 675 


BAB 32 

PUTUSAN HUKUM 

Terdakwa Harus Disumpah (untuk 
Mengelakkan Dakwaan) — 679 
Hukum Diputuskan Berdasarkan Lahiriyahnya 
— 680 

Peristiwa Hindun Bin Utbah — 681 
Larangan Banyak Tanya, Tidak Menunaikan 
Kewajiban, dan Meminta yang Bukan Haknya 
— 682 

Jika Hakim Benar Atau Keliru — 683 

Hakim Makruh Memutuskan Saat Marah — 

683 


Membatalkan Hukum yang Salah dan 
Menolak Perkara yang Diada-Adakan — 684 
Beda ijtihad — 684 

Sunah Mendamaikan Dua Orang yang 
Berselisih — 685 


BAB 33 

BARANG TEMUAN 

Haram Memerah Susu Hewan Ternak Tanpa 
Seizin Pemiliknya — 689 
Menjamu Tamu — 689 


BAB 34 
JIHAD 


Boleh Menyerang Daerah Kafir yang Telah 
Sampai Dakwah Islam Kepada Mereka, 
Meskipun Tanpa Pemberitahuan — 693 
Perintah untuk Mempermudah dan Tidak 
Menakut-Nakuti — 694 
Larangan Berkhianat — 694 
Boleh Melakukan Tipudaya Dalam Perang — 
695 

Makruh Berharap Bertemu dengan Musuh 
dan Perintah Bersabar Ketika Bertemu 
Dengannya — 695 

Haram Membunuh Wanita dan Anak-Anak 
Dalam Perang — 697 

Boleh Membunuh Wanita dan Anak-Anak 
Dalam Persembunyian Saat Penyerbuan, 
Bukan dengan Sengaja — 697 
Boleh Memotong dan Membakar Pohon 
Orang Kafir — 698 

Halal Makan Ghanimah (Rampasan Perang) 
Hanya Khusus untuk Umat Muhammad — 
698 

Al-Anfal (Ghanimah Hasil Rampasan Perang) 
— 700 

Pembunuh Berhak Mendapat Apa yang 
Dipakai Oleh Orang yang Terbunuh — 700 


xvii 



Hukum Fai (Rampasan Perang yang Didapat 
Tanpa Perang karena Musuh Menyerah) — 
704 

Kami Tidak Mewariskan, Peninggalan Kami 

adalah Sedekah — 707 

Mengikat, Menawan Musuh, Atau 

Melepaskannya — 71 2 

Mengusir Orang-Orang Yahudi dari Hijaz — 

714 

Boleh Membunuh Orang yang Melanggar 
Janji dan Menyuruh Orang yang Terkurung 
Dalam Benteng Menyerah Kepada Seorang 
Hakim — 715 

Jika Terjadi Perintah Wajib Mendadak yang 
Terbentur dengan Kewajiban yang Lain — 

718 

Sahabat Muhajirin Mengembalikan 
Pepohonan dan Buah-Buahan Kepada Kaum 
Anshar Ketika Mereka Sudah Cukup Kaya — 

719 

Mengambil Makanan dari Daerah Musuh — 

720 

Surat Nabi Kepada Hiraklius Mengajak Masuk 

Islam — 721 

Perang Hunain — 725 

Perang Thaif — 727 

Melenyapkan Berhala-Berhala di Sekitar 
Ka'bah — 727 

Perdamaian Hudaibiyah — 728 
Perang Uhud — 730 

Allah Sangat Murka Kepada Orang yang 
Dibunuh Oleh Rasulullah — 730 
Gangguan yang Diderita Nabi dari Kaum 
Munafik dan Musyrik — 731 
Cara Dakwah Nabi dan Kesabarannya 
Menghadapi Gangguan Kaum Munafik — 
735 

Terbunuhnya Abu Jahl — 737 

Terbunuhnya Ka'ab Bin Al-Asyraf, Si Toghut 

Yahudi — 738 

Perang Khaibar — 740 

Perang Al-Ahzab Atau Khandaq — 744 

Perang Dzi Qarad dan Lainnya — 746 


Perang Kaum Wanita Bersama Kaum Laki- 
Laki— 747 

Jumlah Peperangan Nabi — 748 
Perang Dzaturriqa' — 749 


BAB 35 

IMARAH (KEPEMIMPINAN) 

Manusia Pengikut Ouraisy dan Khilafah dari 
Ouraisy — 751 

Menunjuk Khalifah Penerus — 753 
Larangan Meminta Jabatan — 754 
Keutamaan Pemimpin yang Adil — 755 
Haram Mengambil Harta Rampasan yang 
Belum Dibagi — 757 
Pegawai Haram Menerima Hadiah — 758 
Wajib Taat Kepada Pemimpin Dalam Hal 
Selain Maksiat — 759 

Perintah untuk Menaati Bai'at Imam yang 
Pertama — 762 

Sabar Menghadapi Kezaliman Penguasa — 
764 

Perintah untuk Tetap Bersama Jamaah Kaum 
Muslimin Ketika Muncul Banyak Fitnah — 764 
imam Harus Membaiat Pasukan Ketika akan 
Perang — 766 

Orang yang Telah Hijrah Haram Kembali ke 

Negeri Asalnya — 768 

Bai'at Setelah Fathu Mekah — 768 

Tata Cara Membaiat Wanita — 770 

Bai'at untuk Mendengar dan Taat 

Semampunya — 770 

Usia Baligh — 771 

Larangan Safar dengan Membawa Mushaf ke 
Tempat Orang Kafir — 771 
Pacuan Kuda — 772 

di Ubun-Ubun Kuda Ada Kebaikan hingga 
Hari Kiamat — 772 
Jihad di Jalan Allah — 773 
Keutamaan Mati Syahid di Jalan Allah — 774 
Keutamaan Berjihad di Pagi Atau Sore — 775 



Keutamaan Jihad dan Ribath (Berjaga di Garis 
Depan) — 776 

Dua Orang yang Bermusuhan (Perang) Tapi 
Keduanya Masuk Surga — 777 
Membantu Memberi Tunggangan Orang 
yang Berperang di Jalan Allah dan Menjaga 
Keluarganya dengan Baik — 777 
Gugurnya Kewajiban Jihad dari Mereka yang 
Beruzur— 778 

Orang yang Mati Syahid Pasti Masuk Surga — 
778 

Orang yang Berperang untuk Meninggikan 
Kalimat Allah Berarti la Berada di Jalan Allah 
— 780 

Semua Amal Tergantung Niat, Termasuk 

Perang — 780 

Perang di Laut — 781 

Keterangan Tentang Mati Syahid — 782 

akan Selalu Ada Umat Muhammad yang 

Memperjuangkan Al-Haq — 783 

Safar adalah Bagian dari Azab, dan Sunah 

Segera Kembali Setelah Selesai Urusan — 784 

Makruh Tiba dari Safar Pada Malam Hari — 

784 


BAB 36 

BERBURU, SEMBELIHAN, DAN HEWAN 
YANG BOLEH DIMAKAN 

Berburu dengan Anjing Terlatih — 787 
Haram Makan Hewan Bertaring dan Burung 
Bercakar — 791 

Bangkai Hewan Laut Halal Dimakan — 791 
Haram Memakan Daging Keledai Peliharaan 
— 792 

Boleh Makan Daging Kuda — 794 

Boleh Makan Daging Kadal Gurun (Dhab) — 

795 

Belalang Halal Dimakan — 797 
Kelinci Halal Dimakan — 797 
Boleh Menggunakan Senjata untuk Berburu 
dan Larangan Menggunakan Ketapel — 798 


Larangan Mengurung Binatang hingga Mati 
— 799 


BAB 37 
SEMBELIHAN 


Waktu Menyembelih — 801 
Sunah Menyembelih Sendiri dan Tidak 
Mewakilkan, Serta Membaca Basmalah dan 
Takbir — 803 

Boleh Menyembelih dengan Segala Alat 
yang Dapat Menumpahkan Darah, Kecuali 
Gigi, Kuku, dan Tulang — 804 
Larangan Makan Daging Kurban Lebih 
dari Tiga Hari Kemudian Dimansukh dan 
Dibolehkan Sesukanya — 806 
Al-Far'u dan AI-'Athirah — 808 


BAB 38 

MINUMAN 

Khamer Itu Haram — 809 

Makruh Mencampur Tamr dan Kismis untuk 

Minuman Keras — 812 

Semua yang Memabukkan adalah Khamer 

dan Semua Khamer Haram — 815 

Hukuman Bagi Peminum Khamar yang Tidak 

Bertobat — 816 

Boleh Meminum Minuman dari Anggur 
Selama Tidak Memabukkan — 816 
Boleh Minum Susu — 818 
Menutupi Wadah — 820 
Mencegah Anak Keluar Ketika Magrib dan 
Perintah Mematikan Api Ketika Tidur — 820 
Adab Makan dan Minum — 821 
Meminum Air Zam-Zam Sambil Berdiri — 822 
Makruh Bernapas di Dalam Tempat Minum 

— 823 

Sunah Mengedarkan Minuman dari Arah 
Kanan — 823 

Menjilat Sisa Makanan yang Menempel di Jari 

— 824 


XIX 



Bila Tamu Mengajak Orang Lain yang Tidak 
Diundang Oleh Tuan Rumah — 825 
Bolehnya Makan Kuah Sayur, Labu, dan 
Mengutamakan Tamu Dalam Hidangan — 829 
Memakan Mentimun dengan Kurma — 829 
Larangan Makan Dua Butir Kurma Sekaligus 
Dalam Perjamuan Makan, Kecuali Atas Izin Tuan 
Rumah — 830 

Keistimewaan Kurma Madinah — 830 
Keistimewaan Cendawan untuk Mengobati 
Sakit Mata — 831 

Keistimewaan Buah Arak Hitam — 832 
Memuliakan dan Mengutamakan Kepentingan 
Tamu — 832 

Keutamaan Menolong (Meski) dengan Makanan 
Sedikit — 837 

Orang Mukmin Makan dengan Satu Wadah 
(Usus), Sedangkan Orang Kafir Makan dengan 
Tujuh Wadah — 837 
Larangan Mencela Makanan — 838 


BAB 39 

PAKAIAN DAN PERHIASAN 

Larangan Minum dari Wadah yang Terbuat 
dari Emas dan Perak — 839 
Larangan Memakai Cincin Emas dan Sutra 
Bagi Laki-Laki dan Boleh Bagi Perempuan — 
839 

Sutra Boleh Dikenakan Lelaki untuk Terapi 
Penyakit — 843 

Keutamaan Al-Hibarah (Kain Berenda Atau 
Bergaris) — 843 

Tawadhu' dan Sederhana Dalam Berpakaian 
—843 

Boleh Menggunakan Beludru — 844 
Haramnya Menjulurkan Kain karena 
Kesombongan — 844 

Larangan Berjalan dengan Menyombongkan 
Pakaian — 845 

Menanggalkan Cincin Emas — 846 


Nabi Memakai Cincin Perak yang Diukir 
Tulisan Muhammad Rasulullah — 846 
Stempel Nabi — 847 
Membuang Cincin — 847 
Mendahulukan Kaki Kanan Saat Memakai 
Sandal — 847 

Boleh Berbaring Sambil Meletakkan Satu Kaki 
di Atas Kaki Lainnya — 848 
Laki-Laki Dilarang Memakai Za'faran — 848 
Menyemir Rambut Atau Jenggot untuk 
Menyelisihi Yahudi dan Nasrani — 849 
Malaikat Tidak akan Masuk Rumah yang Ada 
Anjing dan Gambar — 849 
Makruh Mengalungkan Busur Panah di Leher 
Unta — 853 

Memberi Tanda Pada Hewan — 854 
Makruhnya Qaza' — 855 
Larangan Duduk-Duduk di Pinggir Jalan dan 
Perintah Memberikan Jalan Bagi yang Mau 
Lewat — 855 

Larangan Menyambung Rambut, Menato, 
Mencukur Alis, dan Merenggangkan Gigi — 
856 

Larangan Memakai Pakaian untuk Menipu 
dan Menampakkan Kepuasan Terhadap 
Sesuatu Padahal la Tidak Diberi — 859 


BAB 40 
ADAB 


Larangan Julukan Abu Qasim dan Nama- 
Nama yang Disunahkan — 861 
Mengganti Nama yang Buruk Menjadi Baik 
— 863 

Larangan Nama Raja Diraja — 863 

Mentahnik Bayi Saat Lahir dan Menamainya 

dengan Nama Abdullah, Ibrahim, dan Nama 

Nabi Lainnya — 863 

Meminta Izin Masuk Rumah — 866 

Orang yang Mengetuk Pintu Ketika Ditanya 

Tidak Boleh Hanya Menjawab, "Saya" — 867 


xx 



Larangan Melihat ke Dalam Rumah Orang 
Lain — 867 


BAB 41 
SALAM 


Orang yang Naik Kendaraan Memberi Salam 
Kepada Pejalan Kaki, Orang yang Sedikit 
Memberi Salam Kepada Orang yang Banyak 

— 871 

Hak Seorang Muslim untuk Dijawab Salamnya 

— 871 

Larangan Memberi Salam Kepada Ahli Kitab 
dan Bagaimana Menjawab Salam Mereka — 
872 

Memberi Salam Kepada Anak-Anak — 873 
Wanita Boleh Keluar Rumah untuk Suatu 
Keperluan — 873 

Larangan Mendatangi Wanita yang Bukan 
Mahram— 874 

Dianjurkan Bagi Seseorang yang Berduaan 
dengan Wanita untuk Menjelaskan Siapa 
Wanita Tersebut — 875 
Boleh Menduduki Tempat Kosong di Suatu 
Majelis — 876 

Larangan Menyuruh Orang Berdiri dari 
Tempat Duduknya karena Ingin Menduduki 
Tempat Tersebut — 877 
Orang Banci Pun Dilarang Menemui Wanita 
Bukan Mahram — 877 

Memboncengkan Wanita Bukan Mahram 

yang Kelelahan di Jalan — 878 

Jika Bertiga, Dilarang Bicara Hanya Berdua 

Tanpa Menyertakan Satunya Dalam 

Pembicaraan — 879 

Berobat dengan Ruqyah — 880 

Sihir — 880 

Racun — 881 

Meruqyah Orang Sakit — 882 
Meruqyah dengan Al-Mu'awwidzat — 882 
Meruqyah Penyakit 'Ain dan Gigitan Hewan 
Berbisa— 883 


Mengambil Upah dari Meruqyah dengan Al- 
OuKan dan Zikir — 884 
Disunahkannya Berobat — 886 
Makruhnya Memaksa Minum Obat — 888 
Berobat dengan Kayu Gaharu — 889 
Berobat dengan Jintan Hitam — 890 
Talbinah (Bubur Gandum Lembut) Bisa 
Menguatkan Hati Orang yang Sakit — 890 
Berobat dengan Madu — 891 
Tha'un, Tathayyur, dan Perdukunan — 892 
Penyakit Menular dan Pencegahannya — 895 
Merasa Sial dan Optimis — 896 
Membunuh Ular dan Binatang Sejenis — 898 
Membunuh Cicak — 900 
Larangan Membunuh Semut — 900 
Larangan Membunuh Kucing — 901 
Keutamaan Memberi Makan dan Minum 
Binatang — 901 


BAB 42 

PERKATAAN SOPAN 

Larangan Memaki Waktu — 903 

Makruh Menamakan Pohon Anggur dengan 

Nama Karam — 903 

Panggilan Majikan dan Budak — 904 

Makruh Mengucapkan Khabutsat Nafsi — 

904 


BAB 43 
SYAIR 


BAB 44 
MIMPI 

Larangan Memaki Waktu — 909 
Mimpi Melihat Nabi — 911 
Tafsir Mimpi— 911 
Mimpi Nabi^H — 913 


xxi 



BAB 45 

KEUTAMAAN 

Mukjizat Nabi jgg — 923 

Tawakal dan Terlindungnya Beliau dari 

Gangguan Manusia — 925 

Penjelasan Tentang Petunjuk dan Ilmu yang 

Dengannya Beliau Diutus — 926 

Kecintaan Nabi jgg Kepada Umatnya — 927 

Muhammad adalah Penutup Para Nabi — 928 

Penetapan Telaga Bagi Nabi dan Sifat-Sifatnya 

— 929 

Jibril dan Mikail Turut Berperang Bersama Nabi 
Dalam Perang Uhud — 935 
Keberanian Nabi Dalam Berperang — 935 
Kedermawanan Nabi Lebih Kencang dari Angin 
yang Bertiup — 936 

Manusia dengan Akhlak Paling Baik — 937 
Tak Pernah Menjawab 'Tidak" Ketika Diminta — 
938 

Rendah Hati dan Kasih Sayangnya Terhadap 

Anak-Anak dan Keluarga — 939 

Rasa Malu Nabi 31 — 941 

Kasih Sayang dan Anjuran Nabi untuk Berlemah- 

Lembut Kepada Wanita — 942 

Sangat Hati-Hati Terhadap Dosa, Memilih yang 

Termudah Selama Mubah, dan Marahnya Bila 

Kehormatan Allah Dilanggar — 943 

Harum Aromanya, Halus dan Lembut Badannya 

— 944 

Harum dan Berkahnya Keringat Nabi — 944 
Tetap Berkeringat Saat Udara Dingin dan Saat 
Menerima Wahyu — 944 
Nabi Sangat Tampan — 945 
Ciri-Ciri Rambut Nabi — 946 
Uban Rasulullah — 947 

Penetapan Ciri-Ciri Khatam (Cap) Kenabian yang 
Ada Pada Diri Rasulullah — 948 
Ciri Nabi H Saat Diutus Sebagai Nabi — 948 
Usia Beliau Saat Meninggal Dunia — 949 
Berapa Lama Nabi Menetap di Mekah dan 
Madinah? — 949 


Nama-Nama Nabi — 950 

Ilmu Beliau dan Rasa Takutnya Kepada Allah — 

950 

Wajib Taat Kepada Nabi jgg — 951 
Keutamaan Melihat Nabi dan Berangan- 
Angan untuk Itu — 955 
Keutamaan Nabi Isa — 955 

Keutamaan Kekasih Allah, Nabi Ibrahim 
— 956 

Keutamaan Nabi Musa — 959 
Keutamaan Nabi Yunus — 962 
Keutamaan Nabi Yusuf IgggZ. — 963 
Keutamaan Khidhir — 964 


BAB 46 

KEUTAMAAN SHAHABAT 

Keutamaan Abu Bakar m — 969 
Keutamaan Umar m — 972 
Keutamaan Utsman Bin Affan — 979 
Keutamaan Ali Bin Abi Thalib m — 981 
Keutamaan Sa'ad Bin Abi Waqash m — 984 
Keutamaan Thalhah dan Zubair S® — 985 
Keutamaan Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah m — 
987 

Keutamaan Hasan dan Husain ^ — 988 
Keutamaan Zaid Bin Haritsah dan Usamah 
Bin Zaid 3§l — 989 

Keutamaan Abdullah Bin Ja'far m — 991 
Keutamaan Khadijah ^ — 991 
Keutamaan Aisyah m — 994 
Ummu Zar’in — 1 000 

Keutamaan Fathimah, Putri Nabi ^ — 1009 
Keutamaan Ummu Salamah, Ummul 
Mukminin ^ — 1013 

Keutamaan Zainab Ummul Mukminin ^ — 
1013 

Keutamaan UmmuSulaim — 1014 
Keutamaan Abdullah Bin Mas'ud m — 1014 
Keutamaan Sa'ad Bin Mu'adz — 1 01 7 


xxii 



Keutamaan Abdullah Bin Amru Bin Haram, 
AyahJabir m — 1018 
Keutamaan Abu Dzar ^6 — 1019 
Keutamaan Jarir Bin Abdillah m — 1 021 
Keutamaan Abdullah Bin Abbas m — 1023 
Keutamaan Abdullah Bin Umar m — 1024 
Keutamaan Anas Bin Malik m — 1 025 
Keutamaan Abdullah Bin Salam m — 1025 
Keutamaan Hassan BinTsabit m — 1027 
Keutamaan Abu Hurairah Ad-Dausi as — 
1030 

Keutamaan Ahli Badar dan Kisah Hathib Bin 
AbiBalta'ah — 1031 

Keutamaan Abu Musa dan Abu Amir Al- 
Asy'ariyyinh — 1032 
Keutamaan AI-As/ariyyin m — 1035 
Keutamaan Kaum Anshar as — 1038 
Sebaik-Baik Kampung Anshar m — 1040 
Baiknya Persahabatan Kaum Anshar — 1041 
Doa Nabi Kepada Suku Ghifar dan Aslam — 
1042 

Sebaik-Baik Manusia — 1045 
Keutamaan Wanita Quraisy — 1047 
Persahabatan Antara Rasulullah dan Para 
Shahabat — 1048 

Keutamaan Para Shahabat Orang-Orang 
Setelahnya, dan Orang-Orang Setelahnya — 
1048 

Sabda Nabi "Tidak akan Datang Seratus 
Tahun Lagi, Sedangkan di Atas Bumi Masih 
Ada Orang yang Ada Sekarang Ini" — 1051 
Haram Mencaci Para Shahabat Nabi — 1052 
Keutamaan Persia — 1053 


BAB 47 

ADAB, HUBUNGAN SILATURAHMI, 
DAN BAKTI KEPADA ORANG TUA 


Mendahulukan Bakti Kepada Orang Tua 
Daripada Shalat Sunah dan Lainnya — 1056 


Pentingnya Silaturahmi dan Haram 
Memutuskannya — 1058 
Larangan Iri, Saling Benci, dan Membelakangi 
— 1061 

Haram Mendiamkan Saudara Muslim Selama 
Tiga Hari Tanpa Ada Alasan yang Syar'i — 
1061 

Haramnya Berprasangka Buruk, Memata- 

Matai, Berlomba Menghasut, Membenci, dan 

Membelakangi — 1062 

Apa Saja yang Menimpa Orang Mukmin Ada 

Pahalanya — 1063 

Haramnya Berbuat Zalim — 1066 

Menolong Saudara yang Berbuat Zalim Atau 

yang Dizalimi — 1068 

Kasih Sayang di Antara Orang-Orang Mukmin 
— 1070 

Mengambil Harta Orang yang Dikhawatirkan 

Kekejamannya — 1071 

Orang yang Dikutuk dan Dimaki Oleh Nabi 

Padahal la Tidak Berhak Mendapat Hal Itu, 

Maka Berubah Menjadi Rahmat dan Penebus 

Dosa Baginya — 1072 

Dusta yang Dibolehkan — 1073 

Keutamaan Jujur dan Buruknya Dusta — 

1073 

Keutamaan Orang yang Bisa Menahan Nafsu 
Ketika Marah — 1074 
Larangan Memukul Wajah — 1076 
Memegang Ujung Senjata Tajam Ketika di 
Tempat Umum Atau Masjid — 1076 
Larangan Menunjuk Seorang Muslim dengan 
Senjata — 1077 

Keutamaan Menyingkirkan Gangguan dari 
Tengah Jalan — 1078 

Haram Menyiksa Kucing dan Binatang 
Lainnya yang Tidak Mengganggu — 1078 
Berbuat Baik Kepada Tetangga — 1078 
Anjuran Memberi Bantuan Dalam Hal yang 
Tidak Haram — 1080 

Berteman dengan Orang Saleh dan Menjauhi 
Teman Buruk— 1080 


xxiii 



Keutamaan Berbuat Baik Kepada Anak 
Perempuan — 1081 

Keutamaan Orang yang Ditinggal Mati 
Anaknya Lalu Merelakannya — 1082 
Bila Allah Cinta Kepada Hamba Maka 
Didntakan Kepada Hamba-Hamba-Nya — 
1084 

Seseorang akan Berkumpul dengan Orang 
yang la Cintai — 1084 


BAB 48 
TAKDIR 


Pendptaan Anak Adam Dalam Perut ibunya 
dan Ketetapannya — 1087 
Perdebatan Adam dengan Musa — 
1092 

Telah Ditetapkan Bagi Anak Adam Bagiannya 

dari Zina dan Lainnya — 1094 

Tiap Bayi Dilahirkan Dalam Keadaan Fitrah — 

1094 


BAB 49 
ILMU 


Larangan Mengikuti Ayat Mutasyabih 
dan Hati-Hati Terhadap Orang yang 
Mengikutinya, dan Larangan Bertentangan 
Tentang Al-Qur'an — 1097 
Penentang yang Keras dan Keras Kepala — 
1099 

Mengikuti Jejak Yahudi dan Nasrani — 1100 
Tercabutnya Ilmu dan Maraknya Kebodohan 
dan Fitnah di Akhir Zaman — 1 1 00 


BAB 50 

ZIKIR DAN ISTIGHFAR 

Anjuran Berzikir Kepada Allah — 1103 
Nama-Nama Allah dan Keutamaan Orang 
yang Menjaganya — 1 1 04 
Bersungguh-Sungguh Dalam Berdoa — 1 106 


Makruh Mengharap Kematian karena 
Musibah yang Menimpa — 1 106 
Mencintai Perjumpaan dengan Allah Maka 
Allah Mencintai Perjumpaan Dengannya — 
1108 

Keutamaan Zikir, Doa, dan Mendekatkan Diri 
Kepada Allah — 1108 
Keutamaan Majelis Zikir — 1109 
Keutamaan Tahlil, Tasbih, dan Doa — 1 1 11 
Merendahkan Suara Saat Berzikir — 1113 
Mohon Perlindungan dari Buruknya Fitnah 
dan Lainnya — 1115 

Mohon Perlindungan dari Kelemahan, 
Kemalasan, dan Lainnya — 1 1 1 6 
Mohon Perlindungan dari Buruknya Takdir, 
Kesengsaraan, dan Lainnya — 1 1 1 7 
Memohon Perlindungan dari Segala 
Perbuatan Buruk — 1 120 
Membaca Tasbih Pada Awal Siang dan Ketika 
HendakTidur — 1121 

Anjuran Berdoa Saat Mendengar Ayam 
Berkokok— 1122 

Doa Ketika Dalam Kesulitan — 1 123 
Doa Dikabulkan Selama Orang yang Berdoa 
Tidak Terburu-Buru — 1 124 
Mayoritas Penduduk Surga adalah Orang- 
Orang Fakir dan Mayoritas Penduduk Neraka 
adalah Wanita — 1124 
Kisah Tiga Orang yang Terkurung Dalam Gua 
— 1126 


BAB 51 

TOBAT 

Anjuran Bertobat — 1 1 29 

Luasnya Rahmat Allah — 1 1 31 

Kecemburuan Allah dan Pengharaman 

Segala yang Keji — 1 136 

Diterimanya Tobat Seorang Pembunuh 

Walaupun Orang yang Dibunuh Banyak — 

1139 


xxiv 



Haditsul Ifki (Tuduhan Dusta) dan Tobatnya 
Penuduh Zina — 1154 

Tanda-Tanda Orang Munafik dan Hukum 
Mereka — 1173 

Tanda-Tanda Hari Kiamat, Surga, dan Neraka 

— 1179 

Bangkit dari Kubur dan Sifat Bumi Pada Hari 
Kiamat — 1183 

Hidangan Penduduk Surga — 1183 
Pertanyaan Yahudi Kepada Nabi Tentang 
Ruh — 1185 

Firman Allah: dan Allah Sekali-Kali Tidak akan 

Mengazab Mereka, Sedang Kamu Berada di 

Antara Mereka — 1 187 

Asap (Ad-Dukh§n) — 1 188 

Terbelahnya Bulan — 1189 

Tak Ada Seorang Pun yang Lebih Sabar 

Daripada Allah — 1191 

Orang Kafir Berjalan di Atas Mukanya — 1192 

Perumpamaan Orang Mukmin Seperti 

Tanaman yang Berbatang Lentur — 1193 

Memperbanyak Amal dan Tekun Beribadah 

— 1196 

Sederhana Dalam Memberi Nasihat — 1 197 


BAB 52 

PENDUDUK SURGA DAN 
KENIKMATANNYA 


Pohon di Surga — 1 200 
Allah akan Memberikan Rida-Nya Kepada 
Penduduk Surga — 1 201 
Penduduk Surga akan Melihat Orang-Orang 
di Kamar Bagaikan Gugusan Bintang di Langit 
— 1202 

Rombongan Pertama yang Masuk Surga 

Bagaikan Bulan Purnama — 1203 

Kemah di Surga — 1204 

Orang-Orang yang Hatinya Tawakal Seperti 

Burung akan Masuk Surga — 1 204 

Panas dan Dalamnya Neraka Jahanam — 

1205 


Penghuni Surga dan Penghuni Neraka — 
1205 

Kerusakan Dunia dan Penjelasan Tentang 
Berkumpul di Mahsyar Pada Hari Kiamat — 
1211 

Sifat Hari Kiamat — 1213 

Mayit akan Diperlihatkan Tempatnya di Surga 

Atau Neraka dan Keberadaan Siksa Kubur — 

1214 

Ketetapan Adanya Hisab — 1217 


BAB 53 

FITNAH DAN TANDA-TANDA KIAMAT 

Tibanya Berbagai Fitnah dan Terbukanya 
Benteng Ya'juj Ma'juj — 1 21 9 
Tentara yang akan Menyerang Ka'bah 
Dimusnahkan — 1220 

Turunnya Fitnah Seperti Turunnya Hujan — 
1221 

Khotbah Nabi Tentang Apa yang akan Terjadi 
hingga Hari Kiamat — 1224 
Fitnah Itu Bergelombang Seperti Gelombang 
Laut— 1224 

Tidak akan Terjadi Hari Kiamat Sebelum Api 

Keluar dari Hijaz— 1226 

Fitnah Itu Terjadi dari Timur Tempat 

Naiknya Tanduk Setan — 1 226 

Tidak akan Terjadi Hari Kiamat Sebelum Suku 

Daus Menyembah Berhala Dzul Khalashah — 

1227 

Tidak akan Terjadi Hari Kiamat Sebelum 

Seseorang Ingin Mengganti Kubur Orang 

yang Telah Mati — 1227 

Ciri-Ciri Dajjal — 1234 

Dajjal Haram Masuk Madinah — 1236 

Dajjal Sangat Hina di Sisi Allah — 1237 

Dekatnya Hari Kiamat — 1238 

Zuhud, Tawadhu', dan Sikap Sederhana — 

1240 

Berbuat Baik Kepada Janda, Miskin, dan Anak 
Yatim — 1250 


XXV 



Keutamaan Membangun Masjid — 1251 
Menjaga Lisan — 1252 
Hukuman Bagi Orang yang Memerintahkan 
Kebaikan Tapi la Sendiri Tidak Melakukannya 
— 1252 

Larangan Membuka Aib Diri Sendiri — 1253 
Mendoakan Orang Bersin dan Larangan 
Menguap — 1254 

Tentang Tikus, Binatang yang Berubah 
Bentuk— 1255 

Orang Mukmin Tidak akan Terperosok Dua 
Kali Pada Satu Lubang — 1 256 
Larangan Memuji Secara Berlebihan — 1256 
Berhati-Hati Dalam Menceritakan Hadits dan 
Menulis Ilmu — 1258 
Hijrah — 1258 


BAB 54 
TAFSIR 


Firman Allah, UIS'ikal Ladzina Yad'una 
Yabtaghuna Ha Rabbihimul Wasilah — 1267 
Tentang Surat Bara'ah, Al-Anfal, dan Al-Hasyr 
— 1268 

Ayat yang Mengharamkan Minuman Keras 
— 1268 
Indeks — 1270 


xxvi 



PENGANTAR PENERBIT 


S egala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah 
kepada Nabi junjungan kita, Muhammad fgg, serta para keluarga, shahabat, dan pengikut 
beliau hingga akhir zaman. 

Alhamdulillah, akhirnya kami dapat merampungkan pengerjaan kitab yang berjudul asli 
Al-lu'lu'u wa al-marjanu fima ittafaqa'alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun 
ini. Buku yang kami juduli Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim ini berisi 1.906 hadits 
shahih disertai syarh lafzhiyyah— semacam tafsir singkat— untuk kata-kata atau kalimat yang 
dipandang penting. 

Perlu diketahui, Ibnu Ash-Shalah Asy-Syahruzi Asy-Syafi’i telah membagi tingkatan hadits- 
hadits shahih dalam tujuh peringkat. Adapun peringkat pertama menurut beliau ialah yang 
kesahihannya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kitab ini menduduki peringkat tersebut, 
yaitu hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hal ini berarti, kitab ini adalah kitab yang 
paling shahih setelah Al-Qur’an. 

Selain kelebihan yang telah disebutkan di atas, kami juga menambah beberapa fitur, seperti 
biografi perawi, pengantar ilmu musthalah hadits, rekomendasi para ulama terhadap buku ini, 
dan penjelasan singkat terhadap beberapa hadits yang perlu dijelaskan sehingga pembaca bisa 
mudah memahami. Tidak sampai di situ saja, pada akhir buku kami juga menyertakan indeks 
istilah dalam hadits. 

Harapan kami, semoga dengan diterbitkannya buku ini bisa menambah wawasan keilmuan 
kita perihal khazanah Islam. Selain itu, semoga buku ini juga bisa mempermudah kaum 
muslimin dalam mempelajari mutiara hadits Nabi. 


Solo, Januari 2015 
Beirut Publlshing 


xxvii 



TESTIMONI PARA ULAMA TERHADAP KITAB 
AL-LU’LU’ WAL MARJAN DAN SHAHIHAIN 
(SHAHIH AL-BUKHARI DAN SHAHIH MUSLIM) 


"Kitab yang agung ini selalu menjadi 
perhatian para ulama dan mahasiswa, 
mereka jadikan sebagai referensi dari hadits- 
hadits yang disepakati oleh Imam Bukhari 
danMuslim.” (SyaikhYahyabinAliAl-Hajuri, 
ulama Yaman). 

"Kitab Al-Lu'lu’walMarjan, karya Muhammad 
Fu’ad Abdul Baqi adalah sebuah kitab yang 
sangatbagusdanbermanfaat. Paramahasiswa 
saling berlomba-lomba untuk menghafal dan 
mengkajinya, mempermudah para peneliti 
dan muhaqiq dalam mengetahui hadits- 
hadits yang disepakati oleh Imam Bukhari 
dan Muslim. Dan kesempurnaan hanya 
milik Allah semata.” (Syaikh Muhammad bin 
Abdul Wahhab Al-Washshabl). 

"Di kolong langit ini tidak ada kitab yang lebih 
sahih setelah kitab suci Al-Qur’an selain kitab 
Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, serta 
kitab-kitab yang dihimpun dari keduanya 
seperti kitab Al-Jam'u bainash Shahihain, 
karya Al-Humaidi dan Abdul Haq Al-Isybili." 
(Syaikhul Islam IbnuTaimiyah). 

"Sekiranya seorang suami bersumpah akan 
mentalak istrinya (jika sumpahnya tidak 
terbukti), bahwa kitab Shahih Al-Bukhari dan 
Shahih Muslim berisi sabda-sabda Nabi yang 


dihukumi sahih oleh keduanya, talaknya 
tidak akan jatuh dan ia tidak akan melanggar 
sumpah tersebut karena memang ulama 
kaum muslimin telah sepakat atas kesahihan 
kedua kitab tersebut." (Imam Haramain Al- 
Juwaini). 

"Orang-orang memakai istilah muttafaq 
'alaih dan memaknainya dengan hadits- 
hadits yang disepakati sahih oleh Imam 
Bukhari dan Muslim, bukan disepakati oleh 
umat Islam. Akan tetapi, umat Islam lazim 
menyepakati hal itu karena mereka semua 
sepakat menerima seluruh hadits yang 
disepakati oleh keduanya. Ini semua telah 
menjadi sesuatu yang pasti benar dan teruji." 
(IbnuAsh-Shalah). 

"Umat Islam telah bersepakat atas kesahihan 
kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, 
serta kewajiban untuk mengamalkan 
keduanya.” (Imam Nawawi dalam Tahdzibul 
Asmd’ wal Lughdt). 

"Seluruh ulama dari penjuru timur dan barat 
sepakat bahwa tidak ada kitab yang lebih 
sahih setelah kitab suci Al-Qur’an selain kitab 
Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim .” 
(Badruddin Al-’Aini, wafat 855 H). 


xxviii 



"Hadits yang memiliki banyak indikasi sahih 
berfungsi sebagai ilmu yang dapat dijadikan 
dalil, terkecuali bagi mereka yang menolak. 
Hadits semacam itu ada banyak macam. Di 
antaranya hadits-hadits yang diriwayatkan 
oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih 
mereka yang tidak sampai pada derajat hadits 
mutawatir. Hadits semacam ini memiliki 
beberapa indikasi kesahihan, di antaranya: 
nama besar keduanya (Bukhari dan Muslim) 
dalam permasalahan ini (hadits), dan 
keunggulan keduanya dalam memilih hadits 
sahih dari para ulama hadits yang lain. 
Serta, kesepakatan ulama untuk menerima 
kitab Bukhari dan Muslim. Penerimaan 
ini saja sudah sangat cukup dalam 
memfungsikannya sebagai ilmu yang dapat 
dijadikan dalil daripada sekadar banyaknya 
jalur periwayatan yang tidak sampai pada 
derajat mutawatir.” (Al-Haflzh Ibnu Hajar 
dalam Syarh NukhbatilFikri ). 

"Kitab Shahihain, sebuah kitab hadits paling 
sahih setelah Al-Qur’an menurut kesepakatan 
kaum muslimin dari kalangan ahli hadits dan 
selain mereka. Keunggulan keduanya atas 
kitab-kitab hadits yang lain ialah sebagai 
satu-satunya kitab yang menghimpun hadits- 
hadits paling sahih dari seluruh hadits sahih 
yang ada, membuang hadits-hadits dha'if 
dan matan-matan yang tidak dikenal dengan 
kaidah yang sangat kuat dan persyaratan 
yang ketat. Keduanya sangat sukses dalam 
hal ini. Tidak ada generasi setelahnya seperti 
Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, 
dan lainnya yang sesukses keduanya dalam 
menghimpun hadits sahih. Sampai-sampai 
sudah menjadi rahasia umum bahwa bila 
sebuah hadits diriwayatkan oleh Syaikhani 
(Bukhari dan Muslim) atau salah satu dari 
keduanya, berarti telah lulus uji dan termasuk 
dalam hadits sahih dan selamat (dari cacat). 
Tidak ada keraguan dalam hal ini, dan itulah 


yang menjadi pedoman kami.” (Syaikh 
Muhammad Nashiruddin Al- Aib ani). 
"Tingkatan hadits-hadits sahih ada tujuh. 
Tingkat pertama ialah yang kesahihannya 
disepakati oleh Bukhari dan Muslim. 
Rinciannya ialah sahih muttafaq ‘alaih 
disepakati oleh Bukhari dan Muslim, sahih 
hanya diriwayatkan oleh Bukhari, sahih hanya 
diriwayatkan oleh Muslim, sahih menurut 
syarat yang ditentukan oleh Bukhari dan 
Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkan 
hadits itu, sahih hanya menurut syarat 
Bukhari, tetapi ia tidak meriwayatkannya, 
sahih hanya menurut syarat Muslim, tetapi ia 
tidak meriwayatkannya, dan sahih menurut 
riwayat lain-lainnya, tidak menurut syarat 
keduanya. 

Kesemuanya ini termasuk hadits sahih 
yang dapat diterima oleh umat Islam dalam 
menentukan hukum.” (Ibnu Ash-Shalah Asy- 
Syahruzi Asy-Syafi'i) . 


xxix 



BIOGRAFI IMAM BUKHARI DAN MUSLIM 


— BIOGRAFI IMAM BUKHARI — 

Nama lengkap Imam Bukhari adalah 
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin 
Al- Mughirah bin Bardizbah Al-Ju’fi Al- 
Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat setelah 
shalat Jumat, 13 Syawwal 194 H di kota 
Bukhara. Maka tak heran jika beliau lebih 
populer dengan sebutan Al-Bukhari. Karena 
penggunaan huruf al dirasa kurang familiar di 
Indonesia, maka masyarakat di sini menyebut 
beliau Imam Bukhari atau Bukhari. 

Bukhari dididik dalam keluarga yang 
berilmu. Ismail, bapaknya, adalah seorang 
ahli hadits yang mempelajarinya dari 
sejumlah ulama terkenal, seperti Malik bin 
Anas, Hammad bin Zaid, dan Abdullah bin 
Al-Mubarak. Ayahnya wafat ketika Bukhari 
masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh 
sang ibu dalam kondisi yatim. Ayahnya 
meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang 
berkecukupan dari harta yang halal dan 
berkah. Harta tersebut dijadikan Bukhari 
sebagai media untuk sibuk dalam menuntut 
ilmu. 

Waktu kecil, kedua mata Bukhari buta. 
Suatu ketika ibunya bermimpi melihat 
Khalilullah Nabi Ibrahim berujar 

kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah 
telah memulihkan penglihatan putramu 
karena banyaknya doa yang kamu panjatkan 


kepada-Nya.” Menjelang pagi harinya, ibu 
Imam Bukhari mendapati penglihatan 
anaknya telah sembuh. Menginjak usia 
16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya 
mengunjungi kota suci. Dia kemudian tinggal 
di Makkah dekat dengan Baitullah beberapa 
saat untuk menuntut ilmu. Beberapa negeri 
yang telah ia singgahi dalam rangka rihlah 
mempelajari hadits antara lain Khurasan, 
Bashrah, Kufah, Baghdad, Hijaz (Makkah 
dan Madinah), Syam, Al-Jazirah (kota-kota 
yang terletak di sekitar Dajlah dan Eufrat), 
dan Mesir. 

Guru dan Muridnya 

Imam Bukhari berjumpa dengan 
sekelompok kalangan atba’ut tabi'in muda, 
dan beliau meriwayatkan hadits dari mereka, 
sebagaimana beliau juga meriwayatkan 
dengan jumlah yang sangat besar dari 
kalangan selain mereka. Dalam masalah ini 
beliau telah menulis dari sekitar 1.080 jiwa 
yang semuanya dari kalangan ahlul hadits. 
Guru-guru Imam Bukhari terkemuka yang 
telah beliau riwayatkan hadisnya ialah 
Abu ‘Ashim An-Nabil, Makki bin Ibrahim, 
Muhammad bin Isa bin Ath-Thabba', 
Ubaidullah bin Musa, Ahmad bin Hambal, 
dan sebagainya. Sedangkan di antara murid 
beliau adalah Imam Muslim bin Al-Hajjaj 
An-Naisaburi, Imam Abu Isa At-Tirmidzi, 


XXX 



Al-Imam Shalih bin Muhammad, dan 
sebagainya. 

Meskipun Imam Bukhari sibuk dengan 
menuntut ilmu dan menyebarkannya, tetapi 
dia merupakan individu yang mengamalkan 
ilmu yang dimilikinya. Dia merupakan 
pribadi yang banyak mengerjakan shalat, 
khusyuk, dan banyak membaca Al-Qur'an. 

Sangat banyak sekali para ulama yang 
memberikan kesaksian atas keilmuan Imam 
Bukhari. Di antara mereka ada yang dari 
kalangan guru-gurunya dan teman-teman 
seperiode dengannya. Adapun periode 
setelah meninggalnya Bukhari sampai 
saat ini, kedudukan Imam Bukhari selalu 
bersemayam di dalam relung hati kaum 
muslimin, baik yang berkecimpung dalam 
masalah hadits maupun dari kalangan awam 
kaum muslimin. 

Karya-Karya Imam Bukhari 

Banyak buku yang ditulis oleh Imam 
Bukhari. Di antaranya ialah Al-Jami’ as-Sahih, 
Al-Adab al-Mufrad, At-Tarikh ash-Shaghir, 
At-Tarikh al-Awsath, At-Tarikh al-Kabir, At - 
Tafsir al-Kabir, Al-Musnad al-Kabir, Kitab 
al-Tlal, Raful Yadain fi ash-Shalah, Birrul 
Walidain, Kitab al-Asyribah, Al-Qira'ah 
Khalfa al-Imam, Kitab ad-Dhu’afa, Usami 
ash-Shahabah, Kitab al-Kuna, Al-Hibbah, Al- 
Wihdan, Al-Fawa'id, Qadlaya ash-Shahabah 
wa at-TabVin, dan Masyikhah . 

Semua karya Imam Bukhari sangat 
penting dalam ilmu hadits, tetapi yang 
paling terkenal adalah kitab Al-Jami' Ash- 
Shahih yang lebih populer dengan ShahihAl- 
Bukhari. Kitab ini mulai ditulis ketika beliau 
berada di Makkah. Penulisan berakhir ketika 
beliau berada di Madinah. Dari sekian ribu 
hadits yang dihafalnya, untuk dimasukkan 
di dalam kitabnya itu ia mengadakan seleksi 
ketat. Setiap hendak memasukkan hadits 
ke dalam kitabnya, beliau melakukan shalat 


sunah dan beristikharah. Bila merasa mantap, 
beliau baru memasukkan hadits tersebut. 
Beliau melakukan hal ini selama lebih kurang 
16 tahun. 

Wafat Beliau 

ImamBukharikeluarmenujuSamarkand. 
Tiba di Khartand, sebuah desa kecil sebelum 
Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi 
beberapa familinya. Namun, di sana beliau 
jatuh sakit selama beberapa hari. Dan 
akhirnya beliau meninggal pada hari sabtu, 
tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam 
Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. 
Beliau dimakamkan selepas Shalat Dzuhur 
pada Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah selalu 
merahmatinya dan ridla kepadanya. 


— BIOGRAFI IMAM MUSLIM — 

Nama lengkapnya adalah Muslim bin al- 
Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi 
an-Naisaburi. Beliau lahir pada 204 Hijriyah. 
Beliau belajar semenjak kecil di kampung 
halamannya di hadapan para syaikh di sana. 
Al-Hajaj, ayahnya, adalah dari kalangan 
masyayikh, yaitu termasuk dari kalangan 
orang yang memperhatikan ilmu dan 
berusaha untuk memperolehnya. 

Hampir semua pusat kajian hadits tidak 
luput dari persinggahannya. Sebab, rihlah 
dalam rangka menuntut hadits merupakan 
syi’ar ahlul hadits pada abad-abad pertama. 
Rihlah pertama beliau adalah rihlah untuk 
menunaikan ibadah haji pada tahun 220 
hijriah. Pada saat itu dia masih muda belia. 
Di sana dia beijumpa dengan syaikhnya, 
Abdullah bin Maslamah al-Qa’nabi di 
Makkah, dan mendengar hadits darinya, 
sebagaimana beliau juga mendengar hadits 


xxxi 



dari Ahmad bin Yunus dan beberapa ulama 
hadits lainnya ketika di tengah perjalanan 
di daerah Kufah. Dia kemudian kembali lagi 
ke negerinya dan tidak memperpanjang 
rihlahnya pada saat itu. 

Beliau kembali melakukan rihlah yang 
kedua ke beberapa negeri Islam. Rihlah ini 
dimulai sebelum tahun 230 Hijriah. Beliau 
berkeliling dan memperbanyak mendengar 
hadits, sehingga beliau mendengar dari 
banyak ahli hadits, dan mengantarkan beliau 
kepada derajat seorang imam dan kemajuan 
di bidang ilmu hadits. Beberapa negeri yang 
beliau masuki, di antaranya ialah Khurasan 
dan daerah sekitarnya, Ar-Ray, Iraq (beliau 
memasuki Kufah, Bashrah, dan Baghdad), 
Hijaz (beliau memasuki Makkah dan 
Madinah), Asy-Syam, dan Mesir. 

Guru dan Muridnya 

Al-Hafizh Adz-Dzahabi telah menghitung 
jumlah guru yang diambil riwayatnya 
oleh Imam Muslim dan dicantumkan di 
dalam kitab shahihnya, dan jumlah mereka 
mencapai 220 orang. Dan masih ada lagi 
selain mereka yang tidak dicantumkan di 
dalam kitab shahihnya. 

Di antara guru-guru beliau yang paling 
mencolok adalah Abdullah bin Maslamah 
Al-Qa’nabi, Al-Imam Muhammad bin Isma’il 
Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad bin Hambal, Al- 
Imam Ishaq bin Rahuyah al-Faqih al Mujtahid 
Al-Hafizh, Yahya bin Ma’in, dan sebagainya. 
Sedangkan di antara penuntut ilmu yang 
menjadi murid beliau adalah Muhammad 
bin Abdul Wahhab al-Farra', Abu Hatim 
Muhammad bin Idris ar-Razi, Abu Bakar 
Muhammad bin An-Nadlr bin Salam ah al- 
Jarudi, Abu Isa at-Tirmidzi, dan sebagainya. 

Karya-Karya Beliau 

Imam Muslim mempunyai karya dalam 
bidang ilmu hadits yang jumlahnya cukup 


banyak. Di antaranya ada yang sampai 
kepada kita dan sebagian lagi ada yang tidak 
sampai. Adapun hasil karya beliau yang 
sampai kepada kita adalah Al-Jami' ash 
Shahih, Al-Kuna waAl-Asma', Al-Munfariddt 
wa al-Wildan, Ath-Thabaq&t, Rijalu Vrwah 
bin Az Zubair, dan At-Tamyiz. 

Sedangkan hasil karya beliau yang tidak 
sampai kepada kita adalah Al-Musnad al 
Kabir Ala ar-Rijal, Al-Jami' al-Kabir, Al-'Ilal, 
Al-Afrdd, Al-Aqrdn, Su'aldt Muslim, Hadits 
Amru bin Syu’aib, Al-Intifd’ bi'ahabbi as 
sibd\ Masyayikhu Malik » Masyayikhu Ats- 
Tsauri, Masyayikhu Syu’bah, Man laisa lahu 
illa rdwin waahid, Kitab al Mukhadldlramin, 
Awladu ash-shahabah, Dzikru awhdmi al- 
Muhadditsin, dan AfrdduAsy-Syamiyyin. 

Wafatnya beliau 

Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore, 
dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, 
salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari 
Senin, 25 Rajab 261 H bertepatan dengan 5 
Mei 875 dalam usia 55 tahun. 


xxxii 



TUJUH PERAWI HADITS TERBANYAK 


A da tujuh shahabat Rasulullah yang 
meriwayatkan lebih dari 1.000 hadits 
semasa hidup beliau. Mereka tercatat 
sebagai para shahabat Nabi yang terbanyak 
meriwayatkan hadits. Ketujuh shahabat 
tersebut adalah Abu Hurairah, Abdullah bin 
Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin 
Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Said Al-Khudri. 

Berikut adalah uraian singkat mengenai 
ketujuh shahabat Rasulullah jgjj tersebut: 

1. Abu Hurairah 

Nama aslinya Abdus Syamsi. Setelah 
masuk Islam pada saat Perang Khaibar, ia 
mengganti namanya menjadi Abdur Rahman 
As-Shahri. Kemudian oleh Rasulullah ia diberi 
gelar Abu Hurairah, yang berarti “Bapak 
kucing kecil." Nama ini diberikan setelah ia 
membawa seekor kucing kecil ke hadapan 
Rasul 

Kecintaannya kepada Rasulullah sangat 
luar biasa. Sejak memeluk Islam ia belum 
pernah berpisah dengan Rasul kecuali saat 
tidur. Selama empat tahun ia berteman 
dengan Rasulullah 3 g§ hingga wafatnya. Ia 
selalu mengikuti ke mana beliau pergi. 

Abu Hurairah bukan tipe penulis. Tidak 
seperti Abdullah bin Amni m (meriwayatkan 
700 hadits) yang selalu menuliskan apa 
yang ia dengar dari Rasulullah ^g. Namun, 
Abu Hurairah memiliki ingatan yang sangat 


kuat. Ia pernah berkata, “Tidak seorang pun 
dari shahabat-shahabat Rasulullah yang 
menandingi aku dalam hal menghafal hadits, 
kecuali Abdullah bin Amru. Sesungguhnya 
(perbedaannya adalah) ia menulis dan aku 
tidak.” 

Tak heran bila Abu Hurairah tercatat 
sebagai shahabat Rasul yang terbanyak 
meriwayatkan hadits. Ia meriwayatkan 
hadits sebanyak 5.374 hadits. Nabi sendiri 
pernah berkata kepada Abu Hurairah, 
"Barang siapa yang merentangkan 
selendangnya hingga hadisku selesai, lalu 
ia melipatnya kembali, maka ia tak akan 
lupa pada apa saja yang ia dengar dariku.” 
SetelahmendengariniAbuHurairahlangsung 
merentangkan selendangnya dan beliau 
mengutarakan hadits yang amat banyak, 
kemudian memeluk Abu Hurairah as. "Demi 
Allah," kata Abu Hurairah, "Setelah itu aku 
tidak pernah lupa pada apa yang aku dengar 
dari beliau." 


Ia adalah putra Umar bin Khatthab dan 
saudarakandungHafshah,istriNabi.Tercatat, 
Abdullah telah meriwayatkan sebanyak 2.630 
hadits (jumlah kedua terbanyak setelah Abu 
Hurairah). 

Abdullah sangat setia mengikuti 
Rasulullah jg|. Jika Rasul M menunaikan 


2. Abdullah bin Umar m 


xxxlil 



shalat, ia bermakmum di belakang beliau. 
Jika beliau berdoa dengan berdiri maka 
Abdullah ikut berdiri dan mengamininya. 
Bahkan ketika beliau turun dari unta betina 
setelah mengelilingi kota Mekah dan 
menunaikan shalat dua rakaat, Abdullah pun 
ikut mengitari Mekah dan shalat dua rakaat 
sesudahnya, sebagaimana yang ia saksikan. 

Tak heran jika Ummul Mukminin, 
Aisyah, berkata, “Tidak seorang pun shahabat 
yang setara Ibnu Umar dalam mengikuti jejak 
Rasulullah.” Abdullah juga sangat berhati- 
hati dalam meriwayatkan hadits. Ia tak mau 
meriwayatkan suatu hadits, kecuali yang 
benar-benar ia ingat huruf demi hurufnya. 

Selain itu, Ibnu Umar selalu bangun untuk 
menunaikan shalat Tahajud dan memohon 
ampun pada waktu sahur seraya menangis. 
Setiap kali ia mendengar ayat-ayat peringatan 
dilantunkan, ia selalu mengeluarkan air mata 
sebagaimana ayahnya. 

3. Anas bin Malik m 

Anas bin Malik berada pada urutan 
ketiga terbanyak meriwayatkan hadits. Ia 
telah meriwayatkan sebanyak 2.286 hadits, 
setingkat di bawah Abdullah bin Umar. 
Ayahnya bernama Malik bin Nadhir m yang 
nasabnya bersambung dengan Adi bin Najjar 
m. 

Saat Anas berusia 10 tahun, ibunya 
menyerahkan Anas kepada Rasulullah untuk 
menjadi pelayan beliau. Beliau memanggil 
Anas dengan sebutan Dzal Udzunaini, yang 
artinya "yang punya dua telinga." 

Anas tidak mengikuti perang Badar, 
karena usianya saat itu masih sangat muda. 
Namun, pada perang-perang lain, Anas 
selalu tampil berani. Tatkala Abu Bakar 
bermusyawarah untuk mempergunakan 
tenaga Anas, Umar sangat memuji usul 
tersebut dan berkata, “Anas adalah seorang 


pemuda yang pandai menulis dan terkenal 
pula ketakwaannya, karena ia lama 
bersahabat dengan Rasulullah.” 

Ibnu Sirin berkata, "Anas m adalah 
orang yang paling baik dalam melaksanakan 
shalat, di rumah atau di perjalanan.” Sedang 
Abu Hurairah berkata, "Saya belum pernah 
berjumpa dengan orang yang seperti Ibnu 
Sulaim (Anas as) dalam melaksanakan 
shalat.” 

4. Aisyah m 

Ia lahir di Mekah empat tahun sesudah 
kenabian Muhammad Ia adalah putri dari 
Abu Bakar m dan Ummi Ruman. Ia adalah 
istri Rasul setelah wafatnya Khadijah ® . Ia 
memeluk Islam selagi masih kecil, bersama 
delapan orang yang lain. 

Aisyah adalah gadis yang cerdas dan 
pandai berbahasa. Ia juga menguasai ilmu 
kesehatan dan ilmu nasab. Seorang shahabat 
bernama Zuhri pernah berkata, "Seandainya 
ilmu Aisyah dibandingkan dengan semua 
ilmu istri-istri Nabi dan semua wanita Arab, 
niscaya ilmu Aisyah-lah yang lebih utama.” 
Sahabat yang lain berkata, "Saya belum 
pernah melihat orang yang lebih pandai dari 
Aisyah tentang ilmu kesehatan, syair, dan 
ilmu fikih.” 

Rasulullah begitu sayang kepada Aisyah 
Pada suatu kesempatan beliau berkata 
kepada Aisyah 3$ , "Rasa cintaku kepadamu 
wahai Aisyah, seperti Al- Urwatul Wutsqa 
(pegangan yang kuat).” 

Pada kesempatan lain, seorang shahabat 
bernama Amru bin Ash bertanya kepada 
Rasulullah tentang siapa yang paling beliau 
cintai. Beliau menjawab, “Yang pertama 
adalah Aisyah, kemudian Abu Bakar, Umar 
bin Khatthab, dan shahabat-shahabat yang 
lain.” 


xxxiv 



Semasa hidupnya, Aisyah telah 
meriwayatkan 2.210 hadits. Keunggulan 
Aisyah dalam meriwayatkan hadits, kadang- 
kadang ia bisa mengkonklusikan)beberapa 
masalah. Ia kerap berijtihad sendiri lalu 
diikuti oleh para shahabat yang lain 

5. Abdullah bin Abbas m 

Pada usia tujuh tahun Abdullah telah 
menempel pada Rasulullah bagaikan alis 
dengan mata. Ia juga biasa diboncengkan 
Nabi ketika berpergian, laksana orang dengan 
bayangannya. Abdullah bercerita, "Ketika 
Rasulullah hendak shalat, beliau memberikan 
isyarat agar aku berdiam di belakangnya. 
Setelah selesai shalat, beliau menatapku 
seraya bertanya, ‘Mengapa engkau tidak 
berdiri di sampingku wahai Abdullah?' Aku 
menjawab, 'Karena engkau sangat mulia 
dalam pandanganku. Aku sangat keberatan 
berdiri di sampingmu.’ Kemudian Rasulullah 
mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, 
'Ya Allah, karuniakanlah ilmu yang hak dan 
hikmah kepadanya.”' 

Doa tersebut ternyata dikabulkan. Putra 
Abbas bin Abdul Muthallib, paman Rasulullah 
ini menjadi sosok yang berilmu luas dan ahli 
fiqih yang mendetil. Sepanjang hidupnya ia 
telah meriwayatkan sebanyak 1.660 hadits. 

6. Jabir bin Abdullah m 

Setiap orang yang betjumpa dengannya, 
banyak menimba ilmu darinya. Di Masjid 
Nabi di Madinah, ia memiliki ‘halaqoh\ 
tempat orang-orang menuntut ilmu dan 
bertakwa. 

Jabir bin Abdullah as pernah mengikuti 
peristiwa bersejarah bersama ayahnya dalam 
baiat Aqabah. Ia juga beijihad menyertai 
Rasulullah 3 $g dalam banyak peperangan, 
kecuali Perang Badar dan Perang Uhud. Pada 


kedua perang tersebut, ayahnya, Abdullah 
bin Amru, mencegahnya untuk ikut. 

Setelah sang ayah wafat pada Perang 
Uhud, Jabir tak pernah lagi absen menyertai 
Rasulullah %% di medan jihad. Dan selama 
berada di sisi beliau, Jabir telah mampu 
meriwayatkan 1.540 hadits. 

7. Abu Said Al-Khudri 

Nama aslinya Sa’ad bin Malik bin 
Sanan. Namun, ia lebih dikenal dengan 
julukan Abu Said al-Khudri. Ia adalah 
salah seorang shahabat yang dibaiat oleh 
Rasulullah untuk berpegang pada tali Allah 
dengan meninggalkan hal-hal yang tercela. 
Bersamanya dibaiat juga Abu Dzar Al- 
Ghifari, Sahal bin Sa’ad, Ubadah bin Shamit, 
dan Muhammad bin Maslamah. Abu Said 
tampil dalam perang Bani Musthalik, perang 
Khandak, dan perang sesudahnya sebanyak 
12kalL 

Abu Said telah meriwayatkan 1.170 
hadits. Kepada orang yang bertanya untuk 
menulis hadits darinya, ia berkata, “Jangan 
ditulis hadits, tapi hafalkanlah sebagaimana 
kami menghafalkannya." 


XXXV 



PENGANTAR SINGKAT 
SEPUTAR HADITS 


A. PENGERTIAN HADITS 

Hadits adalah laporan tentang sunah 
Rasulullah ^§, yaitu segala sesuatu yang 
disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa 
perkataan, perbuatan, maupun persetujuan 
atas perkataan atau perbuatan orang lain. 
Hadits yang isinya berupa perkataan (sabda) 
Rasulullah disebut sebagai hadits qauly, 
yang berupa perbuatan disebut sebagai 
hadits fi'ly, dan yang berupa persetujuan 
disebut sebagai hadits taqriry. Di samping 
itu, ada juga hadits-hadits yang isinya 
berupa gambaran mengenai karakteristik 
Rasulullah jgg, baik perangai fisik ( washfun 
khalqy) maupun sifat non-fisik ( washfun 
khuluqy). 

Karena berisikan informasi mengenai 
sunah Rasulullah 3g, hadits menduduki 
posisi yang sangat penting dalam agama 
Islam. Sunnah merupakan dasar hukum 
kedua setelah Al-Qur’an sekaligus 
merupakan penjelasan (tafsir) yang paling 
otentik mengenai segala hal dalam Al- 
Qur’an. Oleh karena itu, proses pelestarian 
dan pemeliharaan sunah merupakan suatu 
hal yang sangat vital di dalam agama Islam. 

Pelestarian sunah dilakukan melalui 
penelusuran terhadap hadits-hadits yang 
ada berikut pencatatannya dalam buku- 
buku serta periwayatannya dari generasi ke 
generasi. Sedangkan pemeliharaan sunah 


dilakukan melalui penyeleksian terhadap 
hadits-hadits yang ada sehingga hadits- 
hadits yang valid dan akurat bisa disaring dari 
hadits-hadits yang salah dan palsu. 

Sebagai sebuah periwayatan, hadits 
biasanya terdiri dari dua bagian. Pertama, 
bagian jalur periwayatan yang disebut 
sebagai satiad. Kedua, bagian isi laporan 
yang disebut sebagai matan. Bagian sanad 
berisi rangkaian perawi {rawi) hadits beserta 
redaksi periwayatan antara satu rawi 
dengan rawi sebelumnya, sedangkan matan 
hadits berisi teks perkataan maupun teks 
yang menceritakan perbuatan, persetujuan, 
ataupun sifat-sifat yang dinisbahkan kepada 
Rasulullah |g. 

Berikut contoh sebuah hadits yang 
disebutkan dalam buku Al-J&mi'ush Shahih 
karya Imam Al-Bukhari: 

jj! \Sj1> : jll 4)1 Jufr 

OLLJu : JIS jA Ic- 

j* 

A))l 4A)1 

0 :J\3 

(Imam Al-Bukhari mengatakan): Abdullah 
Ibnu Muhammad Al-Ju'fy telah bercerita 


XXXVI 



kepada kami. Ia mengatakan: Abu Amir 
Al-Aqady telah bercerita kepada kami. Ia 
mengatakan: Sulaiman Ibnu Bilal telah 
bercerita kepada kami; dari Abdullah Ibnu 
Dinar; dari Abu Shalih; dari Abu Hurairah 
m', dari Nabi (Muhammad) jgg, bahwa beliau 
pernah bersabda, Keimanan itu (terdiri dari) 
enam puluh sekian cabang dan rasa malu 
merupakan salah satu cabang keimanan." 

Matan dalam hadits di atas adalah bagian 
terakhir yang menyebutkan secara langsung 
sabda Rasulullah sgjj, sedangkan sanad - nya 
adalah bagian yang berisi rantai periwayatan 
dari Abdullah Ibnu Muhammad Al-Ju'fy 
sampai Abu Hurairah m . 

Kadang-kadang, isi dari matan sebuah 
hadits adalah penceritaan Rasulullah 
mengenai sebuah firman atau ketentuan 
Allah, tetapi bukan merupakan salah satu 
ayat dalam Al-Qur'an. Hadits dengan matan 
seperti ini biasa disebut sebagai hadits qudsy 
atau hadits ilahy. Berikut sebuah contoh 
hadits qudsy yang terdapat dalam buku 
Shahih Muslim yang berisi ketentuan Allah 
dalam pencatatan kebaikan dan keburukan: 

d\ O* 

jL& Jjls <3Ss p oU-lil C& 

ZLa£ oJ Ufr pl 

jJLc. sjilt \4 l Jii i# 

Jl olu> 

AJUwJ» oJJLfr 4jj\ IfJUjO pj 

4All I^JuaS p> Oij 


(Imam Muslim mengatakan): Syaiban Ibnu 
Farrukh telah bercerita kepada kami: Abdul 
Warits telah bercerita kepada kami; dari Al- 
Ja'd Abu 'Utsman: Abu Raja’ Al-'Utharidy 
telah bercerita kepada kami; dari Ibnu Abbas; 
dari Rasulullah mengenai apa yang beliau 
riwayatkan dari tuhan beliau (Allah) Tabdraka 
wata'dld. Beliau bersabda, “Sesungguhnya 
Allah telah mencatat kebaikan (pahala) dan 
keburukan (dosa) kemudian menjelaskan 
hal tersebut. Barang siapa yang berkehendak 
untuk melakukan suatu kebaikan tetapi ia 
tidak jadi melakukannya, Allah akan tetap 
mencatat hal itu sebagai sebuah kebaikan 
yang utuh di sisi-Nya. Apabila ia berkehendak 
melakukan kebaikan itu kemudian ia 
jadi melakukannya, maka Allah akan 
mencatatnya sebagai sepuluh kali sampai 
tujuh ratus kali kebaikan, bahkan sampai 
berkali-kali lipat. Apabila ia berkehendak 
untuk melakukan sebuah keburukan dan 
ia tidak jadi melakukannya, Allah akan 
mencatat hal (pembatalan niat buruk) 
tersebut sebagai sebuah kebaikan yang utuh 
di sisi-Nya. Apabila ia berkehendak untuk 
melakukan sebuah keburukan lantas ia jadi 
melakukannya, maka Allah hanya akan 
mencatatnya sebagai satu buah keburukan 
saja." 

Sebuah hadits yang tegas-tegas 
menisbahkan matan - nya kepada Rasulullah 
$35 disebut sebagai hadits marfu' Akan 
tetapi, ada juga hadits-hadits yang matan- 
nya. ternyata dinisbahkan kepada shahabat 
atau generasi di bawah mereka. Hadits yang 
matan-nya dinisbahkan kepada shahabat 
ini disebut sebagai hadits mauquf dan yang 
dinisbahkan kepada generasi setelah mereka 
disebut sebagai hadits maqthu\ Berikut 
contoh hadits mauquf, sebagaimana terdapat 
dalam buku Al-Muwaththa' karya Imam 
Malik, yang matan - nya disandarkan kepada 
Umar Ibnul Khatthab m: 


xxxvii 



& 5* s*- # ^ Sy $ i® 

pil d\ 41 **® (Ji ollaiU 

iio JL*>- IfcjLfr Jallij t S^Jji 
UJ J$£ IflSy fr 

(Imam Malik mengatakan): Dari Nafi', 
mantan budak Abdullah Ibnu Umar; bahwa 
Umar Ibnul Khatthab m pernah menuliskan 
(ketentuan) kepada para pegawainya (yang 
berbunyi): "Sesungguhnya perkara kalian 
yang paling penting bagiku adalah shalat. 
Barang siapa yang menjaga serta tekun 
memeliharanya niscaya ia telah menjaga 
agamanya. Namun, barang siapa yang 
menyia-nyiakan shalat niscaya perkara yang 
lain akan lebih ia sia-siakan lagi." 

B. PEMBUKUAN HADITS 

Penulisan hadits dalam lembaran- 
lembaran catatan sebetulnya sudah dimulai 
semenjak masa Rasulullah & sebagaimana 
yang dilakukan oleh Shahabat Abdullah 
bin Amr bin Ash. Proses ekspedisi ilmiah 
untuk penelitian hadits juga sudah berjalan 
semenjak masa tersebut. Akan tetapi, gerakan 
penulisan secara resmi dan besar-besaran 
baru dimulai pada masa tabiin pada zaman 
Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Imam Az- 
Zuhry. 

Pada masa-masa berikutnya, kegiatan 
perekaman reportase hadits pun semakin 
subur dengan ditandai oleh bermunculannya 
aneka dawAwinu’s sunah (buku-buku 
penghimpun materi hadits). Buku-buku 
hadits tersebut bisa dipetakan sesuai dengan 
pola dan sistematika penulisannya sebagai 
berikut: 

Jawdmi' : Yaitu buku-buku hadits yang 
secara umum berisi seluruh tema-tema 
agama mulai dari akidah, ibadah, muamalah, 


akhlak, tafsir, nasihat, sirah, dan sebagainya. 
Buku-buku bertipe ini adalah semisal Al- 
JAmi'u’sh ShAhib-nya Imam Bukhari dan 
Imam Muslim. Buku-buku ini disusun dalam 
sistematika kitab-kitab dan bab-bab. 

Sunan: Buku-buku hadits yang secara 
umum dimulai dan dikhususkan untuk 
menghimpun hadits-hadits tentang hukum 
fikih dengan beberapa tambahan tema. 
Misalnya, Sunan AbA DAwAd, Sunan An- 
Nasa’iy, dan Sunan Ibni MAjah. 

MuwaththA’At: Serupa dengan As- 

Sunan, hanya saja di dalamnya juga banyak 
disebutkan atsar atau fatwa para shahabat 
dan tabiin serta komentar-komentar sang 
penulis, sehingga tidak terfokus pada hadits- 
hadits marfA’. Contohnya adalah Muwaththa’ 
MAlik. 

MushannafAt. Buku-buku bertajuk 
mushannaf ini secara umum sama tipenya 
dengan MuwaththA’At, hanya saja porsi atsar 
(perkataan maupun perbuatan shahabat dan 
tabiin) biasanya lebih mendominasi. Contoh 
buku bertipe ini adalah Mushannaf Ibni Abi 
Syaibah dan Mushannaf 'Abdi’r RazzAq Ash- 
Shan'Any. 

MasAnuk Musnad adalah sebutan untuk 
buku hadits yang penyusunannya tidak 
berdasarkan bab-bab keilmuan, akan tetapi 
berdasarkan nama-nama shahabat atau 
perawi akhir hadits. Biasanya dimulai dengan 
Khulafaur Rasyidin dan diakhiri dengan rawi- 
rawi mubham (tidak dikenal). Contohnya 
Musnad Ahmad, Musnad Al-Humaidy, dan 
Musnad Abi DAwAd Ath-ThayAlisy. 

Ma'Ajim: Buku-buku bertipe ini 

menyusun hadits-hadisnya berdasarkan 
nama-nama perawi, baik perawi yang 
merupakan guru langsung dari sang penulis 
maupun perawi di atasnya sampai juga 
perawi generasi shahabat. Contohnya Al- 


xxxviil 



Mu'jam Ash-Shaghtr, Al-Wasith, dan Al-Kabir 
karya Ath-ThabrSni. 

Shihdh: Buku-buku bertajuk seperti ini 
adalah buku-buku yang dikhususkan oleh 
penulisnya untuk menghimpun hadits-hadits 
yang dinilai sahih sesuai dengan kriteria 
tertentu, misalnya ShahihAl-Bukhdri, Shahih 
Muslim, Shahih Ibni Khuzaimah, Shahih Abi 
'Uwdnah, dan Shahih IbniHibbdn. 

Maudld'dt. Buku-buku yang khusus 
menghimpun hadits-hadits yang dinilai 
palsu, seperti Al-Maudld'dtkarya Ibnul Jauzy, 
Al-Mandru’l Munif karya Ibnul Qayyim, Al- 
La’dliy Al-Mashnd' ah karya As-Suytithy, Al- 
Fawaidu’l Majmd'ah karya Asy-Syaukany, 
dan Al-Mashnd' fi Ma'rifati'l H.aditsi’1 
Maudldah karya 'AlyAl-Q&ry. 

Mustadrakdt. Merupakan tipe buku yang 
berfungsi menghimpun hadits-hadits yang 
belum disebutkan oleh buku-buku tertentu, 
padahal dinilai oleh penulisnya sudah sesuai 
dengan kriteria buku tersebut, misalnya Al- 
Mustadrak 'ala’sh Shahihain karya Al-Hakim 
An-Nasaburi yang menghimpun hadits- 
hadits yang dinilainya sesuai dengan kriteria 
Al-Bukhari atau Muslim. 

Mustakhrajat Buku-buku mustakhraj 
merupakan buku-buku khusus yang berfungsi 
mencatat tambahan jalur periwayatan 
(thuruqu’l asdnid) dari hadits-hadits yang 
sudah dicantumkan oleh buku lainnya. 
Jalur periwayatan yang disebutkan dalam 
mustakhraj adalah jalur yang berporos pada 
pribadi penulis dan bertemu dengan salah 
satu rawi dari jalur sanad yang dicantumkan 
oleh buku tujuan. Contoh buku bertipe ini 
ialah Mustakhraj Abi 'Uwdnah 'ala Shahihi 
Muslim yang memuat tambahan jalur 
periwayatan untuk hadits-hadits di Shahih 
Muslim. 

MajamV : Yaitu buku-buku yang 

berfungsi menggabungkan hadits-hadits 


yang terdapat dalam dua atau lebih buku 
hadits. Misalnya Al- Jam 'u baina ’sh Shahihain 
yang menggabungkan Shahih Al-Bukhdrt 
dan Shahih Muslim danjami'u'l Ushdl karya 
Ibnul Atsir yang menggabungkan hadits- 
hadits Al-Kutub As-Sittah. 

Athrdf. Buku-buku Athrdf adalah buku- 
buku yartg menghimpun semua hadits dari 
satu atau sejumlah buku tertentu dengan 
hanya mencantumkan bagian atau kalimat 
pertama dari matan hadits atau ungkapan 
tertentu yang cukup menggambarkan isi 
hadits. Buku-buku tipe ini juga kemudian 
menghimpunkan jalur-jalur periwayatan 
masing-masing hadits dari buku-buku 
sumbernya dan biasanya disusun sesuai 
dengan nama shahabat atau perawi 
tertingginya. Contoh buku bertipe ini ialah 
Athrdfu’sh Shahihain karya Abu Mas'fld Ad- 
Dimasyqy (w.400), Tuhfatu’l Asyrdf karya 
Al-Mizzy (w.742), dan Ithdfu’l Maharah 
bi Athrdfl’l 'Asyarah karya Ibnu Hajar Al- 
'AsqalSny. 

Zawd’id : Merupakan buku-buku hadits 
yang menghimpun tambahan-tambahan 
hadits dari beberapa buku tertentu yang 
tidak tercantum dalam buku-buku tertentu 
lainnya, misalnya Zawd’idu’l Masdnid 'ala’l 
Kutubi’s Sittah yang menghimpun hadits- 
hadits dari beberapa masdnid yang belum 
dicantumkan dalam Al-Kutub As-Sittah. 


C. VALIDITAS HADITS 

Sebagai sebuah laporan, hadits-hadits 
tentu saling berjenjang tingkat validitasnya. 
Ada laporan hadits yang betul-betul valid 
sehinggainformasiutamayangdikandungnya 
bisa dipastikan sebagai matan yang otentik 
bersumber dari Rasulullah $£. Namun, ada 
juga hadits-hadits yang masih diragukan 
validitasnya serta ada pula riwayat-riwayat 


xxxix 



yang sudah bisa dipastikan sebagai hadits 
palsu. 

Hadits yang tingkat validitasnya tinggi 
disebut sebagai hadits sahih (hadits sehat); 
yang tingkat validitasnya lumayan disebut 
sebagai hadits hasan (hadits baik); yang 
tingkat validitasnya rendah disebut sebagai 
hadits dha'if (hadits lemah); dan riwayat 
hadits yang telah dipastikan sebagai sebuah 
hadits palsu disebut hadits maudhu' (hadits 
buatan). 

Validitas sebuah hadits bisa diteliti dari 
tiga aspek, yaitu (1) kualitas para perawi, 
(2) kesinambungan antar-perawi, dan (3) 
keakuratan proses riwayat. 

Kualitas seorang perawi ditentukan oleh 
tingkat 'addlah (keshalihan dan ketakwaan), 
untuk menjamin kualitas moralnya sehingga 
ia tidak akan berbohong secara sengaja, serta 
tingkat dhabt (ketelitian dan kecermatan) 
yang akan menjamin kualitas intelektualnya 
sehingga secara umum ia tidak akan 
melakukan kekeliruan tak-disengaja. Ilmu 
yang mempelajari kualitas perawi ini disebut 
sebagai Ilmul Jarhi wat Ta'dtl (Ilmu Kritik 
dan Sertifikasi). 

Periwayat yang berkualitas bagus disebut 
sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya) 
dan perawi dengan kualitas buruk disebut 
sebagai perawi yang dha'if (\emah). Semakin 
bagus kualitas seorang perawi, ia akan 
menjadi seorang hdfizh (penghafal kuat), 
seorang hujjah (rujukan), sampai seorang 
amirul mu’mintn fil hadits (pimpinan kaum 
mukminin dalam hal hadits). Sebaliknya, 
semakin buruk kualitas seorang perawi, 
ia akan ternilai sebagai seorang matr&k 
(terabaikan), seorang munkar (tertentang), 
seorang kadzdzab (pendusta), atau bahkan 
seorang ruknul kadzib (pilar kedustaan). 
Periwayat dengan kualitas yang sedang- 
sedang saja disebut sebagai shaddq (jujur), 
shalih (baik), syaikh (guru), atau Id ba’sa 


bih (lumayan). Ada juga perawi yang tidak 
diketahui identitasnya ( majh&l) serta ada 
juga yang diketahui identitasnya, namun 
tidak diketahui kualitasnya ( masttir ). 

Jika setelah diteliti ternyata sang 
perawi merupakan seseorang yang sering 
berbuat kemaksiatan, maka hadisnya 
disebut sebagai hadits munkar. Demikian 
juga apabila ia ternyata kerap lalai atau 
melakukan kekeliruan dalam menghafal dan 
meriwayatkan hadits. Apabila ia tertuduh 
kuat sebagai seorang pendusta, hadisnya 
disebut sebagai hadits matruk, dan apabila 
ia telah mengaku atau terbukti melakukan 
kedustaan serta pemalsuan hadits, maka 
hadisnya disebut sebagai hadits maudhu'. 
Ketiga jenis hadits ini tidak bisa diterima 
sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil 
dalam beragama, kecuali jika hadits tersebut 
memiliki jalur periwayatan lainnya yang 
bersih dari kelemahan-kelemahan tersebut. 

Aspek kedua yang perlu diteliti adalah 
kesinambungan antar-perawi. Hal ini 
ditentukan oleh kenyataan bahwa setiap 
perawi yang terdapat dalam sanad hadits 
memang mempunyai hubungan langsung 
dengan perawi sebelumnya. Hubungan ini 
bisa diketahui dengan melihat sejarah hidup 
masing-masing perawi, termasuk siapa saja 
guru dan murid yang pernah ditemuinya dan 
di kota mana saja ia pernah berada. Karena 
itu, ilmu yang sangat berperan penting dalam 
penelitian kesinambungan antar-perawi ini 
adalah Ilmut Tdrikh (Ilmu Sejarah). Sejarah 
para perawi ini juga sering dikaji bersama 
dengan catatan kualifikasi mereka secara 
moral maupun intelektual dalam sebuah 
ilmu yang dikenal dengan sebutan Ilmur 
Rijdl (Ilmu Tokoh). 

Kesinambungan antar-perawi hadits ini 
akan cacat ketika jelas-jelas ada keterputusan 
(lompat generasi) dalam rantai sanad- nya. 
Apabila keterputusan itu terjadi di awal sanad 


xl 



(persis di atas sang penulis buku hadits), 
haditsnya disebut sebagai hadits mu'allacf, 
apabila terjadi di penghujung sanad (di atas 
generasi tabiin), haditsnya disebut sebagai 
hadits mursal) dan apabila terjadi di tengah 
sanad, haditsnya disebut sebagai hadits 
mu'dhal, ketika keterputusan itu menimpa 
dua perawi atau lebih secara berturut-turut 
atau tidak berturut-turut disebut sebagai 
hadits munqathi'. 

Ada juga keterputusan sanad yang sekilas 
tidak tampak secara jelas. Hal ini bisa terjadi 
ketika seorang perawi memang segenerasi 
dengan perawi di atasnya, tetapi mereka 
berdua belum pernah bertemu. Hadits 
dengan keterputusan semacam ini disebut 
sebagai mursal khafiyy. Di samping itu, 
keterputusan samar juga bisa terjadi ketika 
sang perawi sengaja menggugurkan perawi di 
atasnya (yang pernah ia temui) dan langsung 
meriwayatkan hadits dari perawi di atasnya 
lagi (yang juga pernah ia temui) dengan 
menggunakan redaksi periwayatan yang 
ambigu, semisal " ' anfuldn ” ("dari si Fulan”) 
atau qala fuldn (“si Fulan berkata”), bukan 
“haddatsani Fuldn" (“Fulan telah bercerita 
kepada saya”) atau "sami'tu Fuldn yaqdl" 
("saya mendengar si Fulan berkata”). Bentuk 
keterputusan terakhir ini disebut sebagai 
tadlis. Pelakunya disebut sebagai mudallis 
dan haditsnya disebut hadits mudallas. 

Segala keterputusan sanad di atas akan 
membuat sebuah riwayat hadits menjadi 
lemah [dha'ifl sampai ditemukannya 
kesinambungan sanad dan sampai terbukti 
bahwa perawi yang terputus dari rantai 
sanad itu adalah perawi yang tsiqah. Hadits 
dari seorang perawi yang tertuduh/terkenal 
sebagai mudallis juga tidak bisa diterima 
sampai terbukti bahwa ia tidak melakukan 
tadlis dalam hadits yang bersangkutan 
serta ia memang betul-betul meriwayatkan 


hadits tersebut dari perawi di atasnya secara 
langsung. 

Pada saat aspek kualitas para perawi dan 
aspek ketersambungan antar-perawi dalam 
sanad sebuah hadits telah terbukti selamat, 
sebuah hadits secara umum bisa digolongkan 
sebagai hadits yang berkualitas baik. Akan 
tetapi, kedua aspek ini belumlah cukup untuk 
menilai sebuah hadits sebagai hadits yang 
sahih. Periwayat yang tsiqah tetap bukanlah 
perawi yang ma'shdm (bebas dari salah) 
sehingga kemungkinan terjadinya kekeliruan 
tetap ada meskipun itu sangat kecil. Oleh 
karenanya, masih ada satu aspek lagi yang 
harus diteliti dalam sebuah riwayat hadits 
sebelum bisa dinyatakan valid, yaitu aspek 
keakuratan proses riwayat. Dengan meneliti 
aspek ini, akan ditemukan ada tidaknya cacat 
samar C illah) dalam riwayat hadits yang 
bersangkutan yang sekilas memang tidak 
tampak. Ilmu yang mengkaji persoalan ini 
disebut sebagai Ilmul 'Hal (Ilmu Penelusuran 
Cacat Samar). 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya 
cacat samar dalam sebuah hadits, perlu 
dilakukan proses penghimpunan semua jalur 
riwayat ( thuruq wa asdntd) yang tersedia 
untuk hadits yang bersangkutan guna 
dilakukan perbandingan (komparasi) antara 
satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. 
Perbandingan ini mencakup perbandingan 
redaksi periwayatan, perbandingan jalur 
periwayatan, dan perbandingan isi sanad. 
Dengan perbandingan ini, akan ditemukan 
ada tidaknya kejanggalan dalam salah satu 
riwayat hadits yang bisa memengaruhi status 
dan validitas hadits yang bersangkutan. 

Kejanggalanyangmerupakancacatsamar 
ini ditunjukkan oleh adanya perselisihan 
antara dua riwayat atau lebih. Bentuknya bisa 
berupa penyisipan unsur baru, baik pada 
sanad maupun matan , sehingga hadisnya 
disebut sebagai hadits mudraf, bisa berupa 



penggantian unsur (nama maupun kata) 
sehingga disebut sebagai hadits mudhtharibr, 
bisa berupa pembalikan urutan sehingga 
hadisnya disebut sebagai hadits maqlub\ 
dan bisa berupa kesalahan dalam mengeja 
(baik salah dengar, salah-ucap, maupun 
salah-tulis) sehingga hadisnya disebut hadits 
mushahhafatau muharraf. 

Penilaian terhadap janggal dan 
kelirunya salah satu riwayat didasarkan 
pada perbandingan kualitas kecermatan 
dan kuantitas jumlah para perawi serta 
berdasarkan tingkat kepakaran (spesialisasi) 
para perawi terhadap hadits-hadits dari 
perawi di atasnya. Riwayat janggal yang 
terbukti keliru disebut sebagai sy&dz, 
sedangkan riwayat yang terbukti akurat 
disebut sebagai mahf&zh. 

Ketika sebuah hadits telah terbukti valid 
dalam ketiga aspek di atas (kualitas para 
periwayatnya, kesinambungan sanad- nya, 
serta keakuratan proses riwayatnya), hadits 
tersebut dinyatakan sebagai hadits sahih. 
Ia merupakan sebuah dalil dalam agama 
sehingga wajib dijadikan pegangan selama 
belum dibatalkan kandungan hukumnya 
oleh hadits sahih lain yang datang setelahnya 
(disabdakan atau dilakukan oleh Rasulullah 
M setelah hadits yang pertama). Hadits yang 
telah dibatalkan oleh hadits yang belakangan 
itu disebut sebagai hadits mansukh, hadits 
yang membatalkannya disebut sebagai hadits 
nasikh, dan hadits yang tidak terbatalkan 
disebut sebagai hadits muhkam. 



MUKADIMAH 


DOSA BESAR BERDUSTA 
ATAS NAMA RASULULLAH 

HADITS KE-1: 

J* jlJ : JV5 ilc- 4)1 

oH' Ail3 <*jp 1 }j j£su Al 

gjJl Jp V j^ ^ v u 'f’A r :<i cSjUJI 4*.>i) 

‘ulf- 4^)1 ^«o 

Ali m meriwayatkan bahwa Nabi ^bersabda: 
"Janganlah kalian berdusta atas namaku. 1 
Karena, barang siapa yang berdusta atas 
namaku maka ia pasti akan masuk neraka." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Dosa 
orang yang berdusta atas nama Nabi%& (38)) 

Penjelasan 

jlSJl : Maka hendaklah ia masuk ke dalam 
neraka. 


1 Misalnya, membuat hadits palsu dengan mengarang suatu 

E aan yang dinisbatkan kepada Nabi padahal 


HADITS KE-2: 

Ail :j\J ilfr 4)1 ^1 

Ajjifi- 4)1 ^9 ^ill 5l \j!*£ ^£=aj3S-\ jl 

(j* aSSjLa I U jj ^ JUM jJa :jl5 

Jp 'r’^* O'* (4 ^ A :pAxJI v_A^* t’ .‘(j ijyUkJI Aa-^-l) 

(jj-y A-ifr 4)1 

Anas sg berkata, "Yang menghalangiku untuk 
banyak meriwayatkan hadits kepada kalian 
adalah karena Nabi jg| pernah bersabda: 
'Barang siapa yang sengaja berdusta atas 
namaku maka hendaklah ia menempati 
tempatnya di neraka/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Dosa 
orang yang berdusta atas nama Nabi$& (38)) 

Penjelasan --- 

: Maka hendaklah ia membuat tempat 
untuk dirinya. Dikatakan; o&Jl jijli \p artinya 
seseorang menjadikan suatu tempat sebagai 
tempat tinggal. 


43 



HADITS KE-3: 


AJLft 4jjl Csfej *jij» — T 

1<X«Xta« £jp ojS' : <J^5 |jL»»j 4 <Jlfr 4X)1 

j\i)l o JUtAa 

,^Jl ^ vj jiS" jJ) i_jU Y' A :jJl*JI i—ibS” X* :<^ ijijUdl <>.j>-\) 
((jLy 4 -lc- &\ 

Abu Hurairah m berkata. Nabi $§ bersabda: 
"Barang siapa yang berdusta atas namaku 
dengan sengaja maka hendaklah ia 
menempati tempatnya di neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: Ilmu " (3), Bab: Dosa 
orang yang berdusta atas nama Nabi $§ (38)) 


HADITS KE-4: 

C- w » :J\! 4JL& 4&1 JjiiiJl -i 

£jp 51 :JjAJ jJUy 4J»fr 4JJ| *gi)l 

1-uJcii «Jc- Olf' 5^ Jp ^-ir^ 

jliJl 5f O^AAA I j Jdii 

J* .j£=u L. vV n obS' tr :<j 

Mughirah as berkata, "Saya pernah 
mendengar Nabi bersabda: 

'Dosa berdusta atas namaku tidaklah sama 
dengan dosa berdusta atas nama selainku. 
Barang siapa yang berdusta atas namaku 
dengan sengaja, bersiaplah ia menempati 
tempatnya di neraka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Larangan meratapi mayit (34)) 



BABI 

IMAN 


MAKNA IMAN DAN 
KARAKTERISTIKNYA 

HADITS KE-5: 

(3 S” : (J\3 4jJl S jJjA —o 

jJLgJ 4-lfr 4JJI 

^£=aj*^9j 4JJb jl :jlS b* :jul 

U :j\l j/Jjj 4jULJ 

jf :jvl 

SfcjJI (jjSjJj tO ^ Jlo^La)! jLjiSj 

Juju : j\i ?^UL4>jl U : j\| 5Uaij jijJaSj 

:Jli ill^J lili ely j£ru jL) jll toljii 4&I 

jjus-b I 4 IE JjLLjl U :jl3 fic-llll ^ 

i&l o3Jj lij j£ «J5UJI 

4 .odiii £ pfcil Jjy ffcj jjUS5 1 % ,i& 

Al Ji ^Ji 56 £5 4 « -j' jJ- 

p .sJi\ (ifruJl jlic. SJuft 35)1 51) jJuj aIIp 

lli : juS .UImi IjJj pl t jij : jul ,j5il 
jL^Ji (^\iJl jal«J 3li> 

t$Jl Ji>>- vV ^ V^" * : <3 

(f %*% 0W}\ ^ ,Ju 


Abu Hurairah ss berkata, "Pada suatu hari, 
ketika Nabi jg§ tengah berkumpul bersama 
para shahabat, tiba-tiba datang seorang 
lelaki bertanya, 'Apa itu iman?' 

Nabi menjawab, 'Iman adalah percaya 
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
perjumpaan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya, 
dan hari akhir kebangkitan/ 
la bertanya lagi, 'Apa itu Islam?' 

Beliau menjawab, 'Islam adalah beribadah 
kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu pun, mendirikan shalat wajib, 
menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadhan/ 
la bertanya lagi, 'Apa itu ihsan?' 

Beliau menjawab, 'Ihsan adalah engkau 
beribadah kepada Allah seolah engkau 
melihat-Nya. Namun, jika engkau tidak 
dapat melihat-Nya, ketahuilah bahwa Allah 
melihatmu/ 

la kembali bertanya, 'Kapan hari kiamat 
terjadi?' 

Beliau menjawab, 'Orang yang ditanya 
tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. 
Namun, saya akan menjelaskan tanda-tanda 
hari kiamat kepadamu, yaitu jika budak 
sahaya telah melahirkan tuannya dan jika 
para penggembala unta yang berkulit hitam 
saling berlomba-lomba dalam membangun 
gedung-gedung. Perkara ini termasuk dalam 


45 



lima (perkara gaib) yang hanya diketahui 
oleh Allah/" 

Kemudian Nabi membaca firman Allah: 

L* A£-U*Jl p_Lc> jp J Ltfr 4il 

i» t>< „„ t, S»., 

>4^ “^ =^ liU (j 

-■•s 6 *£ i 

@ <UJl Ol Oj-kJ (j^jJ Jj 

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya 
sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. 
Dan Dialah yang menurunkan hujan dan 
mengetahui apa yang ada di dalam rahim. 
Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya 
besok. Dan tiada seorang pun yang dapat 
mengetahui di bumi mana dia akan mati. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal." (Luqman: 34) 

Lalu laki-laki itu pergi. Nabi kemudian 
berseru, 'Panggil kemari orang itu/ Namun, 
para shahabat tidak mendapati apa pun 
(dari jejaknya). Beliau bersabda, 'Dia adalah 
Malaikat Dibril yang datang untuk mengajar 
manusia tentang agama mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 

Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi 
tentang iman dan Islam (37)) 

Penjelasan- 

\£j : Pemilik dan tuannya. 

Ijyt : Tampak (muncul). 


SHALAT LIMA WAKTU 
SALAH SATU RUKUN ISLAM 

HADITS KE-6: 

A*? • ‘AUl -ulc- -’t 

Ja! (ASjj AUl ^9 AUl (Jl 


«Jjl» U <uLL> JjU 

(JIas ^c> JU* ^a lils Ui 

1 ogU J aJl£> 4JJ1 4JJI 
: j\i fUjJLfr ji : jlil aJuSjI} 

:J \5 Ja : jll 5 '-^® J 

iill 4)1 cfe :<J\J it 

: jll ?Ia^£. sjp Ja :JV5 

^ ^!3 j « 5 ^ 6 > 

4)1 4JJl J\S .jaiil |Ia Jp Jojl 

j -W? (jl ^Lsl :|jLuy 4>J>£’ 

( f ^l j. stS^Jt n :dUi$\ vbS' r :<j tSjUJl ^>i) 

Thalhah bin Ubaidullah berkata, "Seorang 
lelaki dari penduduk Najed datang kepada 
Rasulullah $§. Rambutnya acak-acakan 
dan suaranya keras. Meski demikian, 
perkataannya tak bisa dipahami sehingga 
ketika ia sudah berada dekat dengan Nabi, 
ternyata ia bertanya tentang Islam. Nabi 
pun menjawab, 'Shalat lima waktu dalam 
sehari semalam/ 

la bertanya lagi, 'Adakah kewajiban 
bagiku selain itu?' 'Tidak, kecuali shalat 
sunah jika engkau berkenan/ jawab Nabi. 
Beliau melanjutkan, 'Berpuasa pada bulan 
Ramadhan/ 

la bertanya lagi, 'Adakah kewajiban bagiku 
selain itu?' 'Tidak, kecuali puasa sunah jika 
engkau berkenan/ jawab Nabi. Lalu beliau 
juga menjelaskan kewajiban membayar 
zakat. 

la pun bertanya lagi, 'Adakah kewajiban 
bagiku selain itu?' Beliau menjawab, 'Tidak, 
kecuali sedekah sunah jika engkau berkenan/ 


46 



Kemudian ia pergi seraya berkata, 'Demi 
Allah, aku tidak akan menambah atau 
menguranginya/ 

Rasulullah 5 ® bersabda, 'la akan beruntung 
jika jujur menepatinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Zakat 
bagian dari Islam (34)) 

- Penjelasan 

: Rambut acak-acakan. 

: Gema suara di udara tapi tidak 
dipahami sedikit pun. 

: Beruntung. 

J U? Oi : Jika kata-katanya benar. 


IMAN YANG DAPAT MEMASUKKAN 
KE SURGA 

HADITS KE-7: 

uuc £)Jl ojjI jjl “V 

A' 'j : jli 

AUl Ya) l* a) La 

jul $ U <J>j\ :jju »J 4Jl£> 4&I 
(Uxmi i) j«u3 fe J 4jlll J»*JU 4jji 

Aiji cSlSjJl (Jjjj <#}Udl p-jpj 

«L>1; Jp 5^ 

iLe J-i»i «-«U \* !V;mS|I Vf»blT VA 

Abu Ayyub Al-Anshari m mengisahkan, 
"Seorang lelaki tiba-tiba mencegat Rasulullah 
$§| dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
beritahukan kepadaku suatu amalan yang 
dapat memasukkanku ke dalam surga/ 

Para shahabat sontak bertanya-tanya, 'Ada 
apa, mengapa ia?' Nabi $^ pun menjawab, 


'ia memiliki keperluan/ kemudian beliau 
bersabda, 'Beribadahlah kepada Allah 
tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun, dirikan shalat, tunaikan zakat, dan 
sambunglah tali silaturahmi. Lepaskan tali 
kekang itu.'" 

Abu Ayyub menjelaskan, "Sepertinya 
beliau ketika itu sedang berada di atas 
kendaraannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Keutamaan silaturahmi (10)) 

Penjelasan 

a U Z>j \ : Ia punya suatu keperluan. 

&jS yaitu biarkah hewan tunggangan itu 
berjalan hingga ke rumahmu jika kau sudah 
tidak lagi memiliki keperluan yang kau cari. 
Atau Nabi jg naik di atas hewan tunggangan 
beliau sementara orang lain meraih tali 
kekang hewan tunggangan beliau, lalu 
beliau berkata kepada orang tersebut setelah 
memberikan jawaban, "Biarkan tali kekang 
hewan tunggangan itu!” 


HADITS KE-8: 

Q£\ 5' ‘ilc- Al ‘t'Ji'J* j' “ A 
£ : ju! UU Al ^Ji J' 

“V Al Ju*5 : jvl ?4iil cJj-S «Lft iSl 

«SjjsSU J l jLJuj ** 

tl&jJuJl s^Jli 

^iJi jii < jj Uli .ili j* igf 'i 

jij JJ^J 5' ir> cr* A' j-J 

\jji Jl Jj-I Jfel 

(siS^I «->L \ ljUS” r t j lSjUtJI 


47 



Abu Hurairah as berkata, "Seorang Badui 
datang kepada Nabi ^ dan berkata, 
'Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bila 
aku kerjakan bisa memasukkanku ke dalam 
surga.' 

Beliau bersabda, 'Beribadahlah kepada 
Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan 
sesuatu pun, dirikan shalat wajib, tunaikan 
zakat wajib, dan puasa Ramadhan/ 

Orang Badui itu lantas berkata, 'Demi Zat 
yang jiwaku berada di Tangan-Nya, aku tidak 
akan menambahinya/ 

Ketika ia sudah berlalu, Nabi bersabda, 
‘Barang siapa yang ingin melihat seorang 
dari penduduk surga maka lihatlah orang 
itu/" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Zakat" (24), Bab: 
Kewajiban menunaikan zakat (1)) 


ISLAM DIBANGUN DI ATAS LIMA 
PERKARA 

HADITS KE-9: 

J15 tl o fl i . c - Alit Csfcj ^ 

jp (si ^ 

iJj-jj 5 5 4ii' aI' ^ 

‘ 2^5 «^Jii g&i} «ji&aJi j» 'i i} 

pSj'c.o «_A, t K 

Ibnu Umar ® meriwayatkan, "Rasulullah 
M bersabda: 'Islam dibangun di atas lima 
perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada llah 
(yang berhak diibadahi) selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, haji, dan berpuasa 
Ramadhan/" 


(HR. Bukhari, Kitab: Iman" (2), Bab: Doa 
kalian bagian dari iman kalian (2)) 


PERINTAH BERIMAN KEPADA ALLAH 
DAN RASUL-NYA, SYARIAT ISLAM, 
DAN MENDAKWAHKANNYA 

HADITS KE-10: 

jMAJtjl jjj (3} : ^jl itoJj- -V 

:JIS aJL& Alit ^iJt l^Sl UJ 
jl j U 9-jA : J15 .aJLjj :lpt5 jl 

UI AUl 'j :t^Ud Slj 'j' aijJU 

j ^ Sfl dUoU ^>1 

Uj^J t jjb (iUaJj 

t>£ ylti/j *AiSM Aj U*ljj ji Aj 

: £?j' ‘AJy^^*' 

'i : j'i «^>3 aIju jUi^u 
: jti ‘jtic-t aJj-^33 ?»a>3 auu 

^ 15|3 ‘AU' d>"y l«ujt 4I3 aXj! S/l aJI ^/ ^1 

jjJa*3 j 13 i()\ShAj ‘jSdjd' 

( 5 ^*' cr^“' <S* 

: Jt5j » jin A«JI : J15 toJjj c-3jrfJ|3 ^13 «\jjjt 3 

rMS3 o* <3# 

«>» u— i-l *bt v'* t* v^ f : <i 

Ibnu Abbas mengisahkan, "Ketika utusan dari 
Abdul Qais datang kepada Nabi jg, beliau 
bertanya, 'Utusan siapakah kalian?' 

'Utusan Rabi'ah/ jawab mereka. 


48 



Beliau lantas bersabda, 'Selamat datang 
rombongan utusan yang tidak berduka 
(secara suka rela masuk Islam) dan tidak 
akan menyesal/ 

Lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, 
kami hanya bisa mendatangi Anda ketika 
bulan-bulan Haram saja (Rajab, Dzulqa'dah, 
Dzulhijjah, dan Muharram) karena di antara 
kami dan tempat Anda ada suku kafir 
Mudhar. Maka, perintahkanlah kepada kami 
perkara yang sederhana dan jelas untuk kami 
beritakan kepada orang-orang yang berada 
di belakang kami, yang dengan begitu kami 
bisa masuk surga/ 

Mereka juga menanyakan perihal minuman, 
lalu beliau memerintahkan empat hal dan 
melarang empat hal kepada mereka. Beliau 
memerintahkan untuk beriman kepada Allah 
semata, kemudian bertanya, 'Tahukah kalian 
apa makna beriman kepada Allah semata?' 
Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya 
yang lebih tahu/ 

Nabi bersabda, 'Bersaksi bahwa tiada 
llah (yang berhak diibadahi) selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, berpuasa 
Ramadhan, dan memberikan seperlima dari 
hasil ghanimah/ 

Beliau melarang empat hal, yaitu membuat 
arak dalam guci ( al-hantam ), dalam buah 
labu— yang dikeringkan ( ad-duba / ), bejana 
dari akar pohon kurma yang dilubangi ( an - 
naqtr), atau bejana yang dicat dengan 
ter ( al-muzaffdt ). Sepertinya beliau juga 
menyebutnya dengan muqayyar. Kemudian 
beliau bersabda, 'Ingatlah semua pesan itu 
dan beritakan kepada orang-orang yang 
berada di belakang kalian/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 
Pembagian seperlima bagian ghanimah 
merupakan bagian dari iman (40)) 


Penjelasan 

Ulji- merupakan bentuk jamak dari Se- 
sesuai qiyas, artinya tidak terhina, atau tidak 
malu karena kalian datang buru-buru tanpa 
peperangan yang membuat kalian malu. 

<j\Z merupakan bentuk jamak dari oUS; 
tidak mengikuti qiyas. Dijamakkan dalam 
bentuk kata seperti itu karena mengikuti kata 
jamak U1J*. untuk mengikuti bentuk kata dan 
memperindah. Al-Qazzaz menjelaskan, oUjj 
adalah salah satu dialek bahasa untuk kata 
faE, lalu dijamakkan dalam bentuk seperti itu 
mengacu pada qiyas. 

: Membedakan antara kebenaran dan 
kebatilan, atau bermakna menjelaskan. 

{Mi yaitu membuat nabidz dalam wadah 
tersebut. Khantam adalah guci hijau atau 
merah, dengan corong di samping, terbuat 
dari campuran antara tanah, bulu, dan darah. 
Atau, hantam adalah tembikar yang dicat 
dengan bahan yang terbuat dari campuran 
kaca dan lainnya, 
il 2511 : Labu. 

j&\ : Bagian pangkal pohon kurma yang 
dikeruk kemudian dijadikan wadah. 

I : Sesuatu yang dicat dengan qar, ada yang 
menyebut qir, yaitu sebuah tanaman yang 
dibakar setelah mengering untuk dilumurkan 
ke perahu dan lainnya sebagai cat, seperti 
halnya ter. 


MENDAKWAHKAN DUA KALIMAT 
SYAHADAT DAN SYARIAT ISLAM 

HAD1TS KE-11: 

4&1 5 ' -W 

Jp 4JL& 4JJI (sfcj lilii 0-ju Ul ^JlC- 


49 



‘V ^ pl j* f ^ g^l 

4JJI lili «4&1 oSUf 4i)| jlAjfrJo U jjl 
OljJu® |*4 *JlC» jjtfji JJ 4lll (J)l j*Aj}^\i 

4JJI St IJJuI iSj# (| L^Jdij 3. 
<£ Vj f#i*' iijj— 5§ ^lifr j*ji 

(^1^ ‘(U-r? ]^£>U»I lili 

o-^J!^t 

jjl_ l/ ji-jj 'J i_jL l\ :»K^ll i_jbS" tt :j (JIjl^JI <>-^>-i) 
(aS^I^UI 

Ibnu Abbas menuturkan, "Ketika Rasulullah 
3g mengutus Mu'adz s® ke Yaman, beliau 
berpesan: 'Engkau akan mendatangi orang- 
orang Ahli Kitab. Karena itu, perkara pertama 
yang harus kamu dakwahkan kepada mereka 
adalah beribadah kepada Allah. Jika mereka 
sudah mengetahui Allah maka ajarkanlah 
kepada mereka bahwa Allah mewajibkan 
shalat lima waktu dalam sehari semalam. 
Jika mereka sudah melaksanakannya maka 
ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah 
mewajibkan zakat (yang diambil) dari 
harta-harta mereka yang akan diberikan 
kepada orang-orang fakir di antara mereka. 
Jika mereka taat maka ambillah zakat dari 
mereka dan berhati-hatilah terhadap harta 
manusia yang paling mereka sayangi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Tidak 
boleh mengambil dari harta manusia yang 
terbaik untuk pembayaran zakat (41)) 

Penjelasan 

: Waspadalah. 

Jipf : Bentuk jamak dari izji yaitu 
hewan ternak yang paling berharga bagi 
pemiliknya, mungkin karena menggemukkan 
jika dimakan, atau baru melahirkan. 


HADITS KE-12: 

5\ tiifr Al &?j j-llfr J>\ -K 

: JUii (jl lilduo aJ»C- 41)1 ^>0 

Ai ci6 ^5 i4jii yjps jp 

& AsYi ti :«i LSjUJi **->!) 

(^ikil SjCO 

Ibnu Abbas m berkata, "Ketika Nabi |g 
mengutus Mu'adz m ke Yaman, beliau 
berpesan: 'Hati-hati terhadap doa orang 
yang terzalimi karena antara doanya dan 
Allah tiada penghalang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang-orang yang 
terzalimi" (46), Bab: Menghindar dan berhati- 
hatilah dari doa orang yang terzalimi (9)) 


PERINTAH MEMERANGI MANUSIA 
HINGGA MEREKA MENGATAKAN 
“TIADA ILAH (YANG BERHAK 
DIIBADAHI) SELAIN ALLAH DAN 
NABI MUHAMMAD ADALAH UTUSAN 
ALLAH” 

HADITS KE-13: 

(sfcj tjij* Jjl jl* j£so <j)l -Vf 
tfhtj <0£- 4&I 4&I jj Ltj \2 4^1 

‘4^ 4lll gjfj >=*5J?i d% 

JS1 Jb :ilfr 41)1 (^fj JUl 

4 jjl 

.&! H\ aIi 'i Jz. J-&I jsili Si o>f 
iAist Sfi ilijj iiu j^o llj ijjil S-j 
S* ofc&'i 4X113 jSsJ JjI jiil 4X11 Jp 4 j 1 - 1>5 


50 



*JUJI j»- sl^jpi 56 «IfJlij s^LtfJi ,3^ 

4Wl <J>*j (Jl IgSjpJj Ijilf lilit (j^cJa jj &\j 
j*& Jll .1$.» > Jp ^,z i S'ju jLLvjJ aJl& aUI 

Al Jj jl S/\ Ja U Aljl :iit Al 

Aji CJ/pO a 1& AJUl £fj j^=U (^1 jli 
(;Kj)l vV ' ?l : ii iSj^' <v-') 

Hadits Abu Bakar dan Umar. Abu Hurairah 
m berkata, "Ketika Rasulullah $g meninggal 
dunia dan Abu Bakar m diangkat menjadi 
khalifah, sebagian masyarakat Arab murtad 
(enggan membayar zakat). Umar berkata, 
'Bagaimana Anda akan memerangi mereka, 
padahal Rasulullah jg pernah bersabda, 'Aku 
diperintahkan untuk memerangi manusia 
.hingga mereka mengucapkan Tiada llah 
(yang berhak diibadahi) selain Allah/ Maka, 
barang siapa yang mengucapkannya, harta 
dan jiwanya terpelihara dariku kecuali 
dengan haknya. Dan perhitungannya ada 
pada Allah.'" 

Abu Bakar menjawab, 'Demi Allah, akan 
aku perangi orang-orang yang memisahkan 
antara kewajiban shalat dan kewajiban 
zakat karena zakat adalah kewajiban harta 
kekayaan. Demi Allah, jika mereka menolak 
(membayar zakat) kepadaku meski itu hanya 
berupa seekor anak kambing, padahal 
dahulu mereka membayarkannya kepada 
Rasulullah £jg, niscaya aku akan perangi 
mereka karena penolakan itu. 'Demi Allah, 
sungguh ketegasan ini tiada lain karena Allah 
telah melapangkan dada Abu Bakar m dan 
aku sadar itulah yang benar,' tutup Umar." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Kewajiban menunaikan zakat (1)) 


Penjelasan - 

: Kambing betina. 


HADITS KE-14: 

jlS : jll i! 6. Al \ jjk ^ I ISy- -M 

jslll jl c 'j»\ ijjAj 6*^ Al Al Jjij 
Ali 'i JvS jll .Al \ i\ 'i tiyu Ji- 
<aJS| Sfl «2JU j y* j Jii (AJdl fc ii 

4i 

<j)l tlci cjL VS riljJ-l 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $£ bersabda: "Aku diperintahkan 
untuk memerangi manusia hingga mereka 
mengucapkan, 'Tiada llah (yang berhak 
diibadahi) selain Allah/ Maka, barang siapa 
yang mengucapkannya, harta dan jiwanya 
terpelihara dariku, kecuali dengan haknya. 
Dan perhitungannya ada pada Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Dakwah 
Nabi kepada Islam dan kenabian (102)) 

HADITS KE-15: 

AhJjC- <U)I ftUl Jjrtj (jl ljaJ& <£*yX>’ ~\6 

'J j\ jy ^liJl jjlll ojol :jll jJu/j 

« S^Lall (AtUl AUl *)/l aJI 

£jb*Uo jJ-9 \y«si& «iUS lila «IsjJl 

Al jp 

IjAilj IjAS Ol* W rpLj^tl T : j (jljliJl *»-^l) 
l>*i s%JU pTj s^UJl 


51 



Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah 
M bersabda: "Aku diperintahkan untuk 
memerangi manusia hingga mereka 
mengucapkan, 'Tiada llah (yang berhak 
diibadahi) selain Allah dan Muhammad 
adalah utusan Allah/ mendirikan shalat, 
dan menunaikan zakat. Jika mereka 
mengerjakannya maka harta dan jiwa 
mereka terpelihara dariku, kecuali dengan 
haknya 1 , dan perhitungannya ada pada 
Allah. 2 " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: "Maka 
jika mereka bertobat, menegakkan shalat 
dan membayar zakat, berilah kebebasan 
kepada mereka untuk berjalan") 


SAHNYA ISLAM SESEORANG 
YANG BARU BERSYAHADAT SAAT 
MENJELANG KEMATIAN SEBELUM 
SEKARAT DAN TIDAK BOLEH 
MEMOHONKAN AMPUN 
BAGI ORANG MUSYRIK 


HADITS KE-16: 

Cijhs*’ UJ : CmImmJI 

A-ift AUl AA)l t— JUo UI 

5 Cfi J-®»* ui jJu IJ 


1 Maksudnya, di antara hak Islam adalah menunaikan 
kewajiban-kewajiban. Siapa yang meninggalkan 
kewajiban-kewajiban itu maka ia boleh diperangi, seperti 
orang yarig menolak membayar zakat, dan sebagainya. 
Dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh diperangi. 
(Imam Nawawi, Syarah Hadits Arba'in ). 

2 Artinya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, 
telah menegakkan shalat, dan menunaikan zakat, maka 
darah dan hartanya menjadi terlindungi. Bila la melakukan 
semua itu dengan niat yang ikhlas, maka ia seorang 
mukmin. Tapi, bila ia melakukan semua itu hanya untuk 
membentengi diri dan karena takut diperangi— bersikap 
munafik— maka perhitungannya menjadi wewenang Allah. 
Karena hanya Dia yang Maha Mengetahui segala rahasia. 
Sebagaimana orang yang mengerjakan shalat tanpa wudhu 
atau tanpa mandi janabat, atau makan di rumahnya, tapi 
ia mengaku berpuasa. Maka pengakuannya tetap bisa 
diterima, sedangkan hisab atau perhitungannya menjadi 
wewenang Allah. (Imam Nawawi, Syarah Hadits Arba'in). 


rijjl J\i «SjAA*l\ A^al yjl riWl 
js «jL& G jdlj aJ& &\ 

jj! j\ii 4jji jIp <iU JLJif <dii Sf} aSI 

«i-JU? d lj :ril* I yjl rijjl J L*£y 

rijjl (Jji ?>.. aJw* 

«lUla «riJlfr jaJuiij AJU rijjl 

jp ji «fji' ^u; J\ jii riJiiii 
«riil \ riil 'j : jjlj 0» <j& A? 

. riJDjj l/»l riJlfr riJJl riJJl tjj (JI aS 

jUu riil jjjli «ILc’ riil U «oli 

ifi\ (^5£u)rij 

X* jjyrill JIS lal oU A\ ljIsS' tr : j Aa^p-t) 

Al-Musayyab bin Hazn mengisahkan, 
"Menjelang Abu Thalib wafat, Rasulullah ^ 
datang menemuinya dan mendapati Abu 
Jahal bin Hisyam dan Abdullah bin Abu 
Umayyah bin Al-Mughirah sudah berada di 
sisinya. Rasulullah bersabda kepada Abu 
Thalib, 'Wahai Paman, ucapkanlah Ld lldha 
iltalldh. Satu kalimat sebagai penyaksianku 
bagimu nanti di hadapan Allah/ 

Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin 
Abu Umayyah berkata, 'Wahai Abu Thalib, 
apakah engkau akan meninggalkan agama 
Abdul Mutthalib? 

Rasulullah mengulang terus ucapannya 
kepada Abu Thalib tetapi Abu Jahal dan 
Abdullah bin Abu Umayyah juga terus 
mengulang ucapannya, hingga akhirnya Abu 
Thalib mengucapkan kepada mereka bahwa 
dia tetap di atas agama Abdul Mutthalib 
dan enggan mengucapkan Ld lldha illallah. 
Kemudian Rasulullah bersabda, 'Demi 


52 



Allah, sungguh, aku akan memohonkan 
ampun untukmu kepada Allah selama aku 
tidak dilarang/ 

Kemudian Allah menurunkan firman-Nya: 

<jl I ‘yjtVf. jll} S 

o5" ^ ^ 5* 43* 43' 5^ jfo 

'Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang 
beriman untuk memintakan ampun kepada 
Allah bagi orang-orang musyrik, meskipun 
mereka kerabat yang dekat, sesudah nyata 
bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni 
neraka Jahim.'" (At-Taubah: 113). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Apabila seorang musyrik mengucapakan 
‘Laa llaha illa Allah' saat menjelang mati (81 )) 

Penjelasan 

Lanjutan ayat, “Tidak pantas bagi Nabi dan 
orang-orang yang beriman memohonkan 
ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang 
musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum 
kerabat(nya), setelah jelas bagi mereka, 
bahwa orang-orang musyrik itu penghuni 
neraka Jahanam.” (At-Taubah: 113) 


MENGHADAP ALLAH DENGAN 
KEIMANAN TANPA KERAGUAN AKAN 
MASUK SURGA DAN DIHARAMKAN 
MASUK NERAKA 

HAD1TS KE-17: 

^ SaCi- -NV 

&\ y d\j+*cs fa 

oJL <S> V >.a. ^ (^)lj «41 oJ&y 

;JJi UU)l a*JSj <*) -41)1 


“*-r? (3^ 

JUj Sljj .JliJ! ^ jp 4jd\ 
l§i! ilsU o&l fjA :XLmJ1 

Jjsi L :*J _ji i_jL tV :*LwSll vjbS" <»-^i-l) 

(jj-t vi j? v, ji>:V 

Ubadah m meriwayatkan dari Nabi jgg 
bersabda: "Barang siapa yang bersaksi 
bahwa tiada llah (yang berhak diibadahi) 
selain Allah semata dan tiada sekutu bagi- 
Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Nya, dan bahwa Isa adalah 
hamba dan utusan-Nya, kalimat-Nya yang 
telah diturunkan kepada Maryam, dan juga 
sebagai ruh yang diciptakan oleh Allah, dan 
surga itu hak (benar) dan neraka itu hak 
(benar), maka Allah akan memasukkannya 
ke dalam surga seberapa pun amalnya." 
Salah seorang perawi menambahkan, 
"Melalui delapan pintu surga yang ia 
kehendaki." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Firman Allah, "Wahai Ahli Kitab, janganlah 
kamu melampaui batas dalam agama 
kamu..." (47)) 

HAD1TS K.E-18: 

: jl! 41)1 (efej j» ili* -NA 

{ juj J «jJu »j ^JlC- 41)1 ^9 ubi 3 ^ 

:cJ5 \j : JUl SJ*-! ^ 

:JlS jLS ic-Lu jUk 41)1 J \j*tj 

jUl jkj 41)1 Jj-*) tiLil :i -3-9 ^1*«* 

41)1 :cJu iUw U :J13 iftUu 

jf 41)1 U ^ Jo JA : j\5 .eijlfclj 


53 



oUc- Jp 4JJl J». : jll tjtl&l Ajjl :cJi 

j»J A&ImJ jL* |kJ LoJii Ai IjST^ijl *l|j Oj JUXJ (3l 


j Jj^j <5® :cil JS* 65 ^ 'i : jtf 

4AJi Jp j»- U (JIjJo ji :JUi (dlliju- 

:Jld «jalfrl aJj^J Ajdl :cJl9 ?ojlxJ li| 

ji»» 


Jiyll vjliji <_jL V\ !(J -gjl vjbS' VV :<j tSjlivJl *»yA.t) 
(jyiuaU. 


Muadz bin Jabal «g berkata, "Suatu ketika 
saya membonceng di belakang Nabi 
antara saya dan beliau hanya ditengahi oleh 
kayu sandaran pelana. Beliau bersabda, 
'Wahai Muadz/ Aku menjawab, 'Saya 
mendengar dan memenuhi panggilan Anda, 
wahai Rasulullah/ Kemudian beliau berjalan 
sejenak lalu bersabda, 'Wahai Muadz/ Aku 
menjawab, 'Saya mendengar dan memenuhi 
panggilan Anda, wahai Rasulullah/ Kemudian 
beliau berjalan sejenak lalu bersabda, 'Wahai 
Muadz/ Aku menjawab, 'Saya mendengar 
dan memenuhi panggilan Anda, wahai 
Rasulullah/ 

Beliau lantas bersabda, 'Tahukah kamu 
apa hak Allah atas hamba-hamba-Nya?' 
Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih mengetahui/ Beliau bersabda, 'Hak 
Allah atas hamba-hamba-Nya adalah agar 
mereka beribadah kepada-Nya dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun/ 
Kemudian beliau berjalan sesaat lalu 
bersabda, 'Wahai Muadz bin Jabal/ Aku 
menjawab, 'Saya mendengar dan memenuhi 
panggilan Anda, wahai Rasulullah/ 
Beliau bersabda, 'Apakah kamu tahu apa 
hak hamba-hamba Allah jika mereka 
melaksanakan hal itu?* Aku menjawab, 'Allah 
dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui/ Beliau 


bersabda, 'Hak mereka atas Allah adalah 
agar Dia tidak mengazab mereka/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" ( 77), Bab: Laki- 
laki membonceng laki-laki (101)) 


- Penjelasan 

: JSjpi dan JyijJI yaitu orang yang 
membonceng di belakang pengendara atas 
izinnya. S$\ adalah bagian belakang dari 
segala sesuatu. Makna asal kata ini adalah 
menunggang di bagian belakang. 
ij±\ : Sesuatu yang menjadi sandaran bagi 
pengendara. 

: Lebih kecil dari pelana. Maksudnya 
adalah penekanan dalam kedekatan Mu’adz 
dengan Nabi jjgjj agar kata-kata yang beliau 
sampaikan mengena di dalam jiwa Mu'adz. 
ellfJ : Makna paling kuat kata ini pemenuhan 
panggilanmu demi pemenuhan panggilan 
untuk menegaskan. Pendapat lain 
menyatakan, makna kata ini adalah demi 
mendekati dan menaatimu. Pendapat lain; 
aku akan senantiasa taat kepadamu. 

: Aku membantu ketaatan kepadamu, 
bantuan demi bantuan. 


HADITS KE-19: 

Oij CmS' <A*& AJJl 'f'-*-* -M 

jl> Jp jiij aII£ aiil j^ 

4&1 <|> otii :Jui tjjlc. SJ Jljy 
&\ :cii 1$i\ jp iGJl Uj jp 

(i)' Jp Js- 5 ^ 

jp iU*Jl «Ujut» Aj ‘ij ajJuaj 

Jj-j ^ :cJJb UjJti Aj 'i 'i 

'i : j\J Aj *AJJl 


54 



(jU-lj ^y,jh. Jl pJ <_iL n rAjA-l ljUT : j gjjlidl a*^) 

Mu'adz m berkata, "Saya pernah 
membonceng Nabi di atas keledai yang 
bernama 'Ufair, kemudian beliau bersabda, 
'Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah 
atas hamba-hamba-Nya dan hak mereka atas 
Allah?' Saya menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya 
yang lebih mengetahui/ Beliau 3 ® bersabda, 
'Hak Allah atas hamba-hambanya adalah 
agar mereka hanya beribadah kepada-Nya 
dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun. Adapun hak mereka atas Allah adalah 
agar Dia tidak mengazab orang yang tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun/ 
Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah 
saya sampaikan kabar gembira ini kepada 
orang-orang?' Rasulullah bersabda, 'Jangan 
kamu sampaikan kabar gembira ini kepada 
mereka sehingga membuat mereka hanya 
bersandar pada kabar ini (tidak lagi 
bersungguh-sungguh dalam beramal)/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Nama 
kuda dan keledai (46)) 

HADITS K.E-20: 

5 l «i ifr 4&1 (j£?j <iUU -?• 

j** $ ^ £ 

<U)i 

jj-^3 ^ :<jis ^ : 

4AJI C :J\i iUi C :j\i 

Ali H d\ aif & U : j\3 .tf $ «(& 

•jj ul \Si* Ai ilS ols Ai \ 

aj j^>l 4ji)l Ia :JI5 jUJI ^Jp 4Wl 

Slii l ^ fc>A lil :JV9 ? jj^bil 

CilS ijjA JCLO 


iiji jJjJIj (jai. cjU IA V :j <5jUJ' **/->) 

0_r+*i ^ 0' (j* 

Anas bin Malik s» berkata, "Nabi dan 
Muadz berboncengan di atas sebuah pelana 
seekor unta, lalu beliau bersabda, 'Wahai 
Muadz bin Jabal/ Muadz menjawab, 'Saya 
mendengar dan memenuhi panggilan 
Anda, wahai Rasulullah/ Beliau bersabda, 
'Wahai Mu'adz/ Dia menjawab, 'Saya 
mendengar dan memenuhi panggilan Anda, 
wahai Rasulullah/ Yang demikian berulang 
sebanyak tiga kali. 

Kemudian beliau bersabda, 'Tiada seorang 
pun yang bersaksi bahwa tidak ada llah 
(yang berhak diibadahi) selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah dengan 
jujur berasal dari lubuk hatinya kecuali Allah 
akan mengharamkan neraka baginya/ 
Mu'adz bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
bolehkah saya memberitakan kepada 
manusia agar mereka mendapatkan kabar 
gembira? 1 Nabi bersabda, 'Jika begitu, nanti 
membuat mereka hanya bersandar pada 
kabar ini (tidak lagi bersungguh-sungguh 
dalam beramal)/" 

Mu'adz memberitakan hadits ini saat 
menjelang wafatnya karena merasa berdosa 
(bila menyembunyikan hadits). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: 

Mengkhususkan sebagian ilmu kepada 
sebagian orang karena khawatir yang 
lainnya tidak dapat memahami (49)) 

Penjelasan - 

dl s : Untuk menjauhi dosa jika ia 
menyembunyikan apa yang diperintahkan 
Allah untuk disampaikan. 


55 



CABANG-CABANG IMAN 

HADITS KE-21: 

5ji)l j* «Xlc- Al (s?j Sjjji 3l 

dj^j i(J\5 jJlwj «UJl 

jLj')/! £yA pLjLIj 

oli r oLi^l obS* T £>01 ^>1) 
Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi sg bersabda: "Iman itu ada 60 lebih 
cabangnya, dan malu merupakan salah satu 
cabang iman." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Tentang 
perkara-perkara iman (3)) 

Penjelasan 

v^Jl : Bagian dari sesuatu. 


HADITS KE-22: 

Al Al 5? 

Jmj >j jUii^/l Ja-j Jp aIIc- 

4Ul 4Ul jui 3 *i^i 

D^^l (jt? * 1*2^1 0^® am jjJLy 

(oUi)ll ^ *U-I oli n oluNl obT r :< i ^UJI A^>t) 

Ibnu Umar berkata, "Rasulullah sg pernah 
melewati seorang lelaki Anshar yang 
memperingatkan saudaranya yang pemalu, 
kemudian beliau bersabda: 'Biarkan ia, 
karena malu adalah bagian dari iman.' 3 * 5 " 


3 Patut kita ketahui bahwa meskipun malu merupakan bagian 

dari iman, tapi kita harus menempatkan rasa malu ini pada 
posisi yang benar. Karena, jika salah menempatkannya, 
ia menjadi perbuatan yang tercela. Seperti orang yang 
enggan memakai jilbab karena malu dikatakan 'sok 
alim' oleh teman-temannya serta enggan meninggalkan 
rokok karena malu dikatakan banci dan tidak jantan oleh 

teman-temannya. Perasaan malu seperti ini dilarang dan 


(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Sifat 
malu sebagian dari iman (1 6)) 

HADITS KE-23: 

ti*® 6^' «3^ & 5!^? “W 

jaSj *ill Jjlu pUjU :j aAc- 4JJl 

(*U-t ob VV ofcT YA :j gtjUJI 4^>l) 

Imran bin Hushain 2 ® meriwayatkan bahwa 
Nabi sgi bersabda: "Sifat malu hanya 
mendatangkan kebaikan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Sifat 
malu (77)) 

RAGAM AMAL UTAMA DALAM ISLAM 

HADITS KE-24: 

JL*r 0^ 4jjl -U£> 

: jtJ tjji :^Lj^ Al ^11 

1>«J Jp p^Lljl ly»Jj spliaJl 

j>* fl*I«ll fbJ»j ob 't :0W)l' ? ! j cSjbkJI A»p-l) 

W 

Abdullah bin Amr berkata, "Seorang lelaki 
bertanya kepada Nabi 'Amalan Islam 
apakah yang baik?' Beliau menjawab, 
'Engkau memberi makan dan mengucapkan 
salam, baik kepada orang yang engkau kenal 
maupun orang yang belum engkau kenal.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Memberi 
makanan bagian dari Islam (6)) 


56 


bukan merupakan bagian dari ajaran syariat Islam. (Imam 
Nawawi, Ibnu Daqiq Al-ld, Abdurrahman As-Si'di, Ibnu 
Utasaimin. Syarah Hadits Arba'in). 



HADITS KE-25: 

1JJ15 : jlJ Aifr #)1 <&j -?© 

y ^ f&f $ * 4 A »1 £ij G 

o-uj ajUJ 5j-4-*^' 

(J-ait csi ot* 0 :OLj)(1 oUS” t :J i^jUJI 

Abu Musa ass meriwayatkan bahwa para 
shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 
pemeluk Islam seperti apakah yang utama?" 
Beliau menjawab, "Orang yang lisan 
dan tangannya tidak mengganggu kaum 
muslimin." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Amalan 
Islam apakah yang paling utama? ( 5)) 


MERASAKAN MANISNYA IMAN 

HADITS KE-26: 

fLj aJa &\ J-i *£3\ jif iJai- -n 

(J)lj <-»w> i 4jjl 

|^)l d ^ feu q\j <4JJ *}|1 <Lj^5 
jlill £^OjJu jl iySso 
(oLi^l y^u vV * ^ t 4 <#>M 

Anas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: 
"Ada tiga hal yang bila terdapat pada diri 
seseorang ia akan merasakan manisnya 
iman. Menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih 
ia cintai daripada selain keduanya, mencintai 
seseorang karena Allah, dan benci kembali 
kepada kekafiran sebagaimana ia benci 
untuk dilemparkan ke dalam neraka." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Manisnya 
keimanan (9)) 


MENCINTAI RASULULLAH 
MELEBIHI CINTA KEPADA ORANG 
LAIN 

HADITS KE-27: 

A& ^iJl jli : JVl j£\ v*4f> -CV 

i>? I ^ ^ :j±$ 

i ^13 oaJjj «J!} 

^ ujIj A t-jbS’ r :j 

Anas meriwayatkan bahwa Nabi M 
bersabda: "Tidak sempurna iman seseorang 
dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada 
orangtuanya, anaknya, dan manusia 
semuanya" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Mencintai 
Rasulullah adalah bagian dari iman (8)) 


MENCINTAI KEBAIKAN UNTUK 
SAUDARA SEBAGAIMANA 
MENCINTAINYA UNTUK DIRI SENDIRI 
ADALAH BAGIAN DARI IMAN 

HADITS KE-28: 

jkJuw} 4JJl ~ ^ 

C^z U» 4^r :J15 



<-~£ ot O'* vV V <— >1^” f '■{£ tSjliiJI 


57 



Anas meriwayatkan bahwa Nabi j$g bersabda: 
"Tidak sempurna iman seseorang dari 
kalian hingga menyukai untuk saudaranya 
sebagaimana ia menyukai untuk diri sendiri. 4 " 
(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Termasuk 
bagian dari iman adalah mencintai saudaranya 
seperti mencintai dirinya sendiri (7)) 


MEMULIAKAN TETANGGA, TAMU, 
DAN BERKATA BAIK ATAU DIAM 
ADALAH BAGIAN DARI IMAN 


HADITS KE-29: 


A&l j \£j j\S :J\J S -W 
i <y° : j*J aui 

jii» 

^ 0*}i CiK” j- vV T ' V^' YA : (i 

(•jW- iji fj-J'j 


Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: 
"Barang siapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir jangan menyakiti tetangganya. 5 6 
Barang siapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir muliakanlah tamunya. 4 Dan barang 


4 Artinya dari perbuatan-perbuatan yang baik ( Shahth Al- 
BukhSrt Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/1 3) 

5 Berkaitan dengan tetangga para ulama mengatakan, "Jika 
tetangga itu muslim sekaligus kerabat, maka ia memiliki 
tiga hak, yaitu hak ketetanggaan, hak keislaman, dan hak 
kekerabatan. Jika ia seorang muslim yang bukan kerabat 
maka ia mempunyai dua nak, yaitu hak ketetanggaan 
dan hak keislaman. Dan jika ia seorang kafir yang 
bukan kerabat maka ia mempunyai satu hak, yaitu hak 
ketetanggaan.' (Imam Nawawi, Syaraf) Hadits Arba'ln). 

6 Di antara bentuk memuliakan tamu adalah menyambutnya 
dengan baik dan menjamunya. Kewajiban menerima dan 
menjamu tamu adalah sehari semalam sedang selebihnya 
hukumnya sunah. Bagi orang yang bertamu dianjurkan 
agar tidak banyak merepotkan tuan rumah. Bila ia 
menginap sampai tiga hari, hendaklah ia meminta izin 
kepada tuan rumah agar tidak menyebabkan tuan rumah 
sangat terbebani. (Imam Nawawi, Syarah Hadits Arba’ln). 


siapa beriman kepada Allah dan hari akhir 
berkatalah yang baik atau diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Barang 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir, maka janganlah mencela tetangganya 
(31)) 

HADITS KE-30: 

:JVi “f'* 

<UJl J YO £gi)l pJsaS OJ-awIj 

{y * Ji (j- 4 

(»yi 3 

JjJmj C AjjSU- tfj :J\i Ajjjl»- pSJJ 

5j aJjJj jsji ?4Jdl 

jjij ‘A-lc- AiJutf tiUi l\jj $ ui 

cJJd jt ijj> jiii |»y 5 4&U 

iyii OK' y 'f 1 ' v a ^' YA ; ti *r*y4-t) 

Abu Syuraih Al-Adawi berkata, "Kedua 
telingaku mendengar dan kedua mataku 
melihat ketika Rasulullah bersabda, 
'Barang siapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir, muliakanlah tetangganya. Dan 
barang siapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir, muliakanlah tamunya dan masa 
istimewanya/ 

Para shahabat bertanya, 'Seperti apa masa 
istimewanya, wahai Rasulullah?' 

Beliau menjawab, 'Satu hari satu malam. 
Bertamu itu tiga hari, adapun setelahnya 
maka itu sedekah (kebaikan) baginya. 
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari 
akhir berkatalah yang baik atau diam.'" 


58 



(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Barang 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir, maka Janganlah mencela tetangganya 
(31)) 


Penjelasan 

: Nashab sebagai maf’ul kedua kata 
fj&J karena kata ini bermakna memberi, 
atau dengan membuang huruf jar, 
maksudnya 

:jsy4 artinya pemberian. 


KEUTAMAAN ORANG-ORANG 
BERIMAN DAN PENDUDUK YAMAN 


HADITS KE-31: 

JlAl :jl! -T\ 

^5) l 0 X 0 A-ic- 4JL)1 Jj-lj 

iUj Si *Ui U oUj 

oUii jJLfr ^ ojiiii 

_/A«J ^oUaliJl UJS ^JJu iL> 

JU Jp- <_>U .-jli-l »ju vjbS" tSjUJI Aa-^i-t) 


Uqbah bin Amru (Abu Mas'ud) berkata, 
"Rasulullah sSg pernah menunjukkan 
tangannya ke arah Yaman dan bersabda: 
'Iman itu ada pada penduduk Yaman 7 , 
sedangkan keras hati itu ada pada para 
penggembala yang selalu berada dekat 
dengan pangkal ekor unta 8 * * (di lembah- 


7 Sebab, mereka pertama kali orang yang memenuhi seman 
Nabi Ibrahim saat beliau menyerukan haji dan 
mereka pasrah dengan suka rela. (Al-Kasymiri: Faidhul 
BSrtSyarh AI-BukhM 5/2S4) 

8 Mereka tinggal jauh dari perkotaan dalam rangka 

menggembalakan unta-unta mereka sehingga mereka 

bodoh terhadap ajaran syariat Islam {Shahth Al-Bukhirt 

Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 3/1202) 


lembah jauh dari pemukiman), yaitu di tempat 
dua tanduk setan muncul pada suku Rabi'ah 
dan Mudhar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang Muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng bukit (15)) 


- Penjelasan 

dCi 6^)1 mubtada' dan khabar, aslinya ^ 
dengan ya’ nisbah, ya' ini dibuang untuk 
meringankan kemudian diganti alif. Yaitu, 
iman itu nisbatkan ke penduduk Yaman. 

: Orang-orang yang berdendang di 
dekat ekor unta saat menggiring unta. 

lo* : Dua tanduk setan, 
j-iij £ : Berkenaan dengan Al-Faddadin. 


HADITS KE-32: 

&)l <j£?j cJjJa (jjl -TT 

pFsUl :Jl9 AJJl 

< jl«J <uiJl tsJddl jjlj IjjJJ 

OiJjJct! Sll VI ’l t : j (JTjUiJI Aa-^i-1) 

(cTs 11 J*b 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
$5j bersabda: "Penduduk Yaman datang 
kepada kalian, hati mereka halus dan lembut. 
Fikih (pemahaman agama) itu ada pada 
penduduk Yaman, demikian pula hikmah ada 
pada penduduk Yaman." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Kedatangan Al-Asy'ari dan penduduk Yaman 
(74)) 


59 



HADITS KE-33: 

51 lift (jZj “YY 

jSt j.a^all :J\I jJu*j <U)1 4jjl 

(J*' si >^!5 ‘«1/^' 
,Ai3i jit cjjii jit ^JaiIaJI} 

-'-" JL» jji- <_»L \a :jjii-\ »jj o<\ ^jlivJI <^>1) 

(JUi-l L.i«A I 4 J plc- 

Abu Hurairah sg meriwayatkan, Rasulullah $g 
bersabda: "Induk kekafiran itu di arah timur 
(Persia), keangkuhan dan kesombongan itu 
ada pada pemilik kuda dan unta juga pada 
penggembala dari penduduk gurun, dan 
ketenangan itu ada pada pemilik kambing." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang Muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng bukit (15)) 

HADITS KE-34: 

C uu A :J\5 4JL& &)1 (tfej <3>) ~Yl 
tAI :Jjij jju ij a Jl& 4JJI 4Jdl 

ji? 

bu: L&X\j «ou: 5u$g <^sji 

1$jL :Jlu <Ull Jji ult \ xJbll i(3 iJjliyJI *>^>!) 

JSLSj p£=>Li*3-j Jit) jSj j* UI ^Ul 

0»*l 

Abu Hurairah as berkata, "Saya mendengar 
Rasulullah jg bersabda: 'Keangkuhan dan 
kesombongan ada pada penggembala dari 
penduduk gurun, sedangkan ketenangan 
ada pada pemilik kambing. Iman ada pada 


penduduk Yaman demikian pula hikmah ada 
pada penduduk Yaman.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perangai/budi pekerti " 
(61), Bab: Firman Allah, "Hai manusia, 
sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan 
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 
mengenal." ( 1)) 


ISLAM ITU NASIHAT 

HADITS KE-35: 

-£i)l C*3 u\j : jli Ali -U& jiJ>- -Y© 
Jp jAAj AA.fr 4&! 
jA*A Uls 

fb*V' gW <Ai lv "f ; <j **■>■!) 

(a-^l 

Jarir bin Abdillah berkata, "Saya berbaiat 
kepada Rasulullah $§ untuk mendengar 
dan taat, lalu beliau menuntunku untuk 
mengucapkan, 'Semampu saya.' Juga untuk 
menasihati setiap muslim." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-Hukum" {9 3), Bab: 
Tata cara pemimpin membaiat rakyatnya 
(43)) 


KESEMPURNAAN IMAN LENYAP 
DARI ORANG YANG SEDANG 
MELAKUKAN MAKSIAT 

HADITS KE-36: 

Alfr 4&i ^0 (^1 -Y*\ 

& lijp' 'f 


60 



jij j^Io jU JjUJI 
ySfi oli <Ugi 4^ Sij :Aj1jj ^!l3 
(Sl3^ J^J 4e4^i u^>- Vfei fJbjUaul Alll J-lill 

LiJ :JV«u <JUl Jji i_j\j N vjbS" Vt <>-^i-l) 

(oUa—J! J*® Cr* cr^J fVj*^b «jtaiSllj j~±Uj j-^-' 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi 
gs bersabda: "Tidak beriman (dengan 
sempurna) seseorang ketika ia berzina, 
minum arak, atau mencuri." 

Dalam riwayat lain ditambahkan, "Tidak 
beriman (dengan sempurna) seseorang 
ketika ia merampas barang berharga di 
mana mata manusia hanya bisa terbelalak 
melihatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Minuman " (74), Bab: 
Firman Allah, "Sesungguhnya, (meminum) 
khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah 
perbuatan keji, termasuk perbuatan setan." 

(D) 


Penjelasan - - 

*$3 : Orang yang merampas harta orang 
lain secara paksa. Nahb artinya menyerang 
dan merampas. 

oiS : Memiliki nilai besar. Maksudnya, ia 
tidak mencuri sesuatu yang tinggi nilainya. 


SIFAT ORANG MUNAFIK 

HADITS KE-37: 

&\ £J4)1 -rV 

ui& 5^ : jij j*i*3 


4*3 ^4^ aJuo>- oilf *l-filV>- 

«5^- J^jl lil jUUl AJua» 

I3I3 «jjLc- aaIc bjj «oj 6 OjL»- blj 

(jiUll vL Tl 1 :<j <^>t) 

Abdullah bin Amr berkata, Nabi ^ bersabda: 
"Empat sifat bila seseorang melakukannya 
(secara kontinu) maka ia seorang munafik 
tulen. Barang siapa melakukan sebagiannya 
maka ia memiliki sebagian sifat kemunafikan 
sampai ia meninggalkannya, yaitu jika 
dipercaya berkhianat, jika berbicara dusta, 
jika berjanji ingkar, dan jika bersengketa 
curang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Tanda- 
tanda orang munafik (24)) 

Penjelasan 

: Menjauhi kebenaran dan mengatakan 
kebatilan. 


HADITS KE-38: 

^ ilfr <0)1 yjfj -V' A 

1S1 <0$ jsiiiii t\ :jvl fLj 4^ 

(^jjl lijj ‘<-aL>*1 icj ^15 

(^UIl ol* U :0W2' 'JdS t :j iS>M *f>l) 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 
bersabda: "Ciri orang munafik ada tiga; jika 
berbicara dusta, jika berjanji ingkar, dan jika 
dipercaya khianat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Tanda- 
tanda orang munafik (24)) 


61 



ORANG YANG BERKATA, “WAHAI 
KAFIR," KEPADA SAUDARANYA 

HADITS KE-39: 

^9 4ttt JJ—J <^ c ’ -VA 

jvl d? : jlS j iLj Al 

UaJ^I I 4 J *\j JUA 

ji«* .l».t ji£=> i_jU VT : v^l t-ibf VA cSjUJl 4^*4) 

(J*/* 

Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah 
5 ®i bersabda: "Siapa saja yang mengatakan 
kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka 
ucapan itu kembali kepada salah satu dari 
keduanya." 9 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Siapa 
yang mengafirkan saudaranya tanpa takwil, 
maka ia seperti yang diucapkannya (73)) 

Penjelasan 

iC : Kembali. 

'S* : Dengan kata-kata atau sifat 


ORANG YANG TIDAK MENGAKUI 
AYAHNYA 

HADITS KE-40: 

5^)! jl -t* 

■*' J j*L 43 

<uJju _jAj 4*jl jjjJ 

jllil t yQ& jL§1| 4 ) jll' 

9 Jika orang yang mengucapkan itu memiliki kelayakan 
(seperti hakim atau ulama) dalam masalah ini maka 
ucapannya bisa dibenarkan. Sebaliknya, jika ia tidak 
memiliki kelayakan di dalamnya maka dosa ucapan atau 
tindakan tersebut kembali kepadanya. (Shahth Al-BukhSrt 
Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha S/2263) 


v'* o v*ldl 1\ -4 r&UJ» *»->t) 

Abu Dzar m mendengar Nabi jgg bersabda: 
"Seorang lelaki yang mengaku (memiliki 
nasab) kepada selain ayahnya padahal ia 
mengetahuinya maka ia telah ingkar. Dan 
barang siapa yang mengaku (memiliki nasab) 
pada suatu kaum padahal ia tidak memiliki 
nasab dengan mereka maka hendaklah ia 
menempati tempatnya di neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perangai/budi pekerti" 
(61 ), Bab: Bercerita kepada kami Abu Ma'mar 
(5)) 

HADITS KE-41: 

aIIc Al J,\ iJai -l\ 

t>* ‘r*S ’J ^ 



jA <J1 J-* J* v'* T' v'sS’ ao -.4 ^>t) 

(«J 

Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda: 
"Kalian jangan mengingkari (nasab kepada) 
ayah-ayah kalian, karena orang yang 
mengingkari (nasab kepada) ayahnya 
berarti telah berbuat kekufuran." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Faraidh" (75), Bab: 
Menasabkan diri bukan kepada ayah 
kandungnya (29)) 

HADITS KE-42: 

jlA « J&su J,\j (jtflij tio-ii- -t? 

; (J££> jLLwj aIIc. As cJuI» :lxl 

‘iri' ji£ jAj ‘iri' jji- J! ,/Sl 

.{»£*• 


62 



«Icjj ^Uil <Ux ^ i Ujj : JUj 5j£su 
a^Lc- 4Ui AUl 

j£- <JJ <Jol ^y» <-Af f' : o^' j-®^ Ao : (i <J>jL>*JI toyi-0 

(*-' 

Hadits Sa’ad bin Abu Waqqash dan Abu 
Bakrah, Sa'ad bin Abu Waqqash berkata, 
"Saya mendengar Nabi bersabda, 'Barang 
siapa mengaku— memiliki nasab kepada 
selain ayahnya dan ia tahu itu bukan ayahnya 
maka surga haram untuknya." 

Lalu hadits ini dibacakan kepada Abu Bakrah, 
kemudian ia berkata, "Kedua telingaku 
mendengarnya dan hatiku menyadarinya 
dari Rasulullah ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Faraidh" (75), Bab: 
Menasabkan diri bukan kepada ayah 
kandungnya (29)) 


MENCACI SEORANG MUSLIM ADALAH 
KEFASIKAN DAN MEMBUNUHNYA 
ADALAH KEKUFURAN 

HADITS KE-43: 

S** ^ 4&1 -L V' 

tjpj ^Lim)I oU-*« :J\5 4AJl 

ot o* ‘-’j* - f" 1 : cA-iV' ; (j sSj^' 

G*^i N jbj *L& 

Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi jg 
bersabda: "Mencaci orang muslim 10 adalah 


10 Yakni dengan hal-hal yang dapat menyakiti dan memsak 
kehormatannya. Umat Islam sepakat bahwa mencaci orang 
muslim tanpa hak adalah haram dan pelakunya disebut 
orang fasik. IShahth AI-BukhSrt Tahqiq Musthafa Dib Al- 
Bugha 1/27 dan Syarti An-Naw3wT 'AI3 Muslim 2/53)) 


kefasikan dan membunuhnya adalah 
kekufuran." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 

Kekhawatiran seorang mukmin akan 
hilangnya amal salehnya tanpa ia sadari 
(36)) 

Penjelasan 

pilil ljVL- : Mencaci dan membicarakan 
kehormatan seorang muslim yang 
membuatnya malu atau tersakiti. 

«5>li : sangat buruk dan menyimpang dari 
kebenaran. 


LARANGAN KEMBALI PADA 
KEKAFIRAN SEPENINGGAL 
RASULULLAH DENGAN SALING 
MEMBUNUH 

HADITS KE-44: 

pStj aIIc- 4&I ^9 5' jiJ? £**■*?• 

^ Jll 

Jom 4»\3j Zi%) Cij&i J-Asu \yu>y 

(»LL«JJ oUi ^ 1 vV tr ip LJt r :,j o->i) 

Darir menuturkan bahwa ‘Ketika haji Wada', 
Nabi M bersabda kepadanya, "Perintahkan 
orang-orang untuk diam." Kemudian beliau 
bersabda, "Kalian jangan kembali kafir 
sepeninggalku dengan saling memenggal 
leher antara kalian' 11 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Diam 
untuk mendengarkan ulama (43)) 


orang-orang kafir ( Syarh An-Nawawi 'AU Muslim 2/55) 


63 



HADITS KE-45: 

Jlft jjl djji. -t© 

'S'±X i . : j\l jJUj 

u»\lj p^-as/w 4 i/ty IjUS 
J^yJI Jji j *w U vV '° VA : J cSjt*«JI Ajf-^i-t) 

Ibnu Umar berkata, Nabi 35 bersabda: 
"Celaka kalian, janganlah kalian kembali kafir 
sepeninggalku dengan saling memenggal 
leher antara kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Tentang 
ucapan seseorang, "Celaka kamu!" (95)) 

KEKAFIRAN ORANG YANG BERKATA, 
“KAMI DIBERI HUJAN KARENA 
BINTANG'* 

HADITS KE-46: 

^ S* 9 Oi 

fL$ aIIc. 4AJl 4AJi JjJiy 

oi£ }\ £ s $ iiu 

liU j* : JUi Jp jlll J^£3l 

:jl3 .flfrl &\ rljJli j\3 

:J\I l5\l «Jilifjj ^ O*}* 

(J. &£j* «iUl» 4JJI J*a/b U^ki 
dUli «laSj lli* fjij :Jll \j»\j tij^jSCib 

f '-•/l' J^3s~» 'r ) 'j '“T =0'&' '* : (i Aa-ji-i) 


Zaid bin Khalid AlOuhani berkata, "Rasulullah 
jg pernah mengimami kami shalat Subuh di 
Hudaibiyahtatkala malam harinya turun hujan. 
Seusai shalat, beliau menghadap kepada 
para shahabatdan bersabda, 'Apakah kalian 
mengetahui apa yang difirmankan oleh Rabb 
kalian?' Para shahabat menjawab, 'Allah 
dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya.'Beliau 
bersabda, 'Allah berfirman, 'Memasuki 
waktu pagi, sebagian hamba-hamba-Ku 
beriman kepada-Ku dan sebagian lain kafir 
kepada-Ku. Adapun orang yang berkata: 
Kami dicurahi hujan karena karunia Allah 
dan rahmat-Nya, maka ia beriman kepada- 
Ku dan kafir kepada bintang. Adapun orang 
yang mengatakan: Kami dicurahi hujan 
karena bintang ini, bintang itu, maka ia kufur 
kepada-Ku dan beriman kepada bintang' 12 ." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Imam 
shalat menghadap ke arah makmum setelah 
salam( 156)) 

Penjelasan 

•UI J,\ j& : Sisa-sisa hujan. 

lif : Karena bintang ini dan itu. Bintang 

m anzilah -m anzilah bulan disebut anwa'. 


12 Orang yang berkata seperti ini disebut kafir, sebab ia 
menisbatkan perbuatan kepada selain Allah dengan 
menganggap bahwa bintang telah menurunkan hujan 
dan anugerah kepada mereka. Ini adalah bentuk 
pendustaan mereka, padahal Allah melarang mereka 
menisbatkan hujan yang Dia jadikan sebagai kehidupan 
bagi hamba-Nya kepada bintang-bintang. Bahkan, Allah 
memerintahkan mereka agar menisbatkan semua itu 
kepada-Nya, sebab itu merupakan nikmat yang Dia 
anugerahkan kepada mereka. VUmdatul QM Syarh 
AI-BukhSrt At-Aini 7/60) Semisal itu juga orang yang 
berucap, “Matahari atau bulan mengalami gerhana karena 
kematian Fulan.* Ucapan seperti ini dan semisalnya juga 
dilarang oleh syariat Islam. Pasalnya, ia telah menisbatkan 
suatu kejadian kepada selain Allah Ta'ala. 


64 



MENCINTAI KAUM ANSHAR 
SEBAGIAN DARI IMAN 

HADITS KE-47: 

j&y &\ ^ ISjS- -LV 

Jaij jUUl 2j\j tjliiVl L»- Z \ : j\3 

v» ou*V' v4 '• owV' -‘t? ^»-0 

O^i 

Anas berkata, Nabi $3 bersabda: "Ciri 
iman adalah mencintai kaum Anshar ' 5 dan 
ciri kemunafikan adalah membenci kaum 
Anshar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Bukti 
keimanan seseorang adalah mencintai kaum 
Anshar ( 10)) 

HADITS KE-48: 

4jjl Co A» -IA 

«4jjl 4*^1 l y*S tjjiUja *}fl 

&\UaJu\ 

i_o- l :jLaiS/l (_-5lu i_jbS” W :(_j eSjU^JI 4»-ja-i) 

Al-Bara' 9 » meriwayatkan. Nabi gg bersabda: 
"Tiada yang mencintai orang-orang Anshar 


13 Hal itu disebabkan, tiada yang mencintai orang-orang 
Anshar melainkan orang yang beriman dan tiada yang 
membenci mereka melainkan orang munafik. Kaum 
Anshar adalah setiap orang yang percaya kepada Nabi 
Muhammad £g. dari kalangan suku Aus dan Khazraj. 
Disebut demikian, karena mereka telah menolong dan 
membantu Rasulullah fg, khususnya saat beliau dan para 
shahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. [Fathul 03rf1/63 
dan Shahth Af-0uW»SrfTahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/ 


melainkan ia mukmin dan tiada yang 
membenci mereka melainkan ia munafik. 
Siapa yang mencintai mereka, Allah cinta 
kepadanya. Dan siapa yang membenci 
mereka, Allah benci kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perangai Orang-Orang 
Anshar" (63), Bab: Mencintai orang-orang 
Anshar (4)) 


IMAN BERKURANG 
DENGAN BERKURANGNYA 
KETAATAN 

HADITS KE-49: 

AJLft' 4jjl (jlj A aAmi — t^ 

^ 4JJ1 AUl J j-jj 

gUlil jp jl— ^4 j{— 

(jll s^JJLA) jjUoJI JcLva \j :JUl 
:JV5 ?4AJl jjij C joj r^iil j&! ji? 

Co|3 U iJfr y jJl 3>£=Jj t£xUl 

j4v^ 

U pUaJu UJ :^Ji 

( — ft u A) ol^JI :J15 ?4iJl 

t l fl i Jic- jtoij tiUji : j\i .Jj 

fei plilj j* dUjj : JIS 

(fr«W -djJ ijU i =oAJ-' : <i ^->-0 

Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Ketika 
Rasulullah keluar menuju tanah lapang 
untuk shalat Idul Adha (atau Idul Fitri), beliau 
melewati para shahabiyah dan bersabda, 
'Wahai kaum wanita, bersedekahlah karena 


65 



telah diperlihatkan kepadaku 14 sebagian 
besar penghuni neraka adalah kalian/ 

Para shahabiyah bertanya, 'Kenapa bisa 
demikian, wahai Rasulullah?' 

Beliau jgi bersabda, 'Karena kalian sering 
mengomel dan mengeluhkan suami. ,s Aku 
tidak melihat orang yang kurang akal dan 
dinnya yang lebih mampu menggoyahkan 
laki-laki yang memiliki azam kuat dari salah 
seorang di antara kalian/ 

'Apa kekurangan agama dan akal kami, 
wahai Rasulullah?' tanya mereka lagi. 

Beliau menjawab, 'Bukankah persaksian 
wanita setengah dari persaksian laki-laki?' 
Mereka menjawab, 'Ya/ 

Beliau melanjutkan, 'Itulah kekurangan 
akalnya dan bukankah ketika wanita sedang 
haid, ia tidak shalat dan tidak pula berpuasa?' 
Mereka menjawab, 'Ya/ 

Lalu beliau bersabda, 'Itulah kekurangan 
dinnya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" Bab: Wanita haid 
meninggalkan puasa (6)) 

Penjelasan 

£4=cL>J : yaitu pada malam isra'. 

: Kalian mengingkari pemberian 
suami dan menganggap sedikit apa pun yang 
diberikan suami. 

dari dASbfi menurut pendapat Sibawaih 
karena ia membolehkan membuat G’il tafdhil 
dari G’il tsulatsi mazid, sedangkan menurut 
qiyas adalah Elia} li» . 

4-fc : Akal yang mumi dari berbagai kotoran. 
Akal seperti ini adalah kekuatan paling mumi 


14 Maksudnya pada malam Isra' ( Shahih Al-BtikhSri Tahqiq 
Musthafa DiD Al-Bugha 1/116) 

1 5 Tidak mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan melalui 
jerih payah suami dan menganggapnya sedikit (Shahth Al- 
Bult/iJrfTahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/116). Misalnya: 
seorang suami memiliki penghasilan 2 juta tiap bulan, tapi 
istrinya tidak bersyukur bahkan ia sering mengeluh dan 
merasa selalu kurang. 


yang ada di dalam diri manusia, karena setiap 
lubb itu akal, namun tidak setiap akal itu lubb. 
: Orang yang mengatur urusannya. 


BERIMAN KEPADA ALLAH 
ADALAH AMALAN PALING UTAMA 

HAD1TS KE-50: 

1 51 AJLft 4X)l (jjfj -0» 

<,$1 

jjjfi jjs»- :j\l jaJ : 4Ail J**— 

Cjutf l) 1 Jl* y T 

(J-Mj* 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Rasulullah jjgj 
ditanya, "Amalan apa yang paling utama? 14 " 
Beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya." Beliau ditanya lagi, "Kemudian 
apa?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan 
Allah." Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa?" 
Beliau menjawab, "Haji mabrur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Orang 
yang berkata. Iman adalah amalan lahiriah 
(18)) 

HAD1TS KE-51: 

Jll «ilft 4JJ\ C&j ji ^1 
1 V.if; J**)l j 4 '-.4 

? jjast olljJl (jll :cJJ 4&b 


16 Yakni amalan apa yang paling banyak pahalanya di sisi 
Allah Ta'ala? (Shahih Al-BukhSrt ' Tahqiq Musthafa Dib Al- 
Bugha 1/18) 


66 



pj 6jp :cii Ijiit jllfr lU : jll 

(!>ld : jll £113 jl l*jUl Jvo : Jll ? Jaili 

l^jla jX)l j* JiADl £ju : jll ? jill jj 

d L wjij , Ift I4J jJJaj 

(J^ait v'» ^1' « 5 I V_»L f tjuJI t' :<i tfjUyli «^S-t) 

Abu Dzar s® berkata, "Saya bertanya 
kepada Nabi gg, 'Amalan apa yang paling 
utama?' Beliau menjawab, 'Beriman 
kepada Allah dan berjihad di jalan-Nya/ 
Saya bertanya lagi, 'Memerdekakan budak 
seperti apakah yang paling utama?' 17 Beliau 
menjawab, 'Yang termahal harganya dan 
tersayang bagi pemiliknya.' 

Saya bertanya lagi, 'Jika saya tidak 
mampu melakukannya?' Beliau menjawab, 
'Membantu orang fakir atau orang yang tidak 
mampu bekerja.' 

Saya bertanya lagi, 'Kalau saya tidak 
mampu melakukannya?' Beliau menjawab, 
'Membiarkan manusia terbebas dari 
gangguan, dan itu sedekah yang engkau 
sedekahkan untuk dirimu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Budak seperti apakah yang paling 
utama? (2)) 

Penjelasan 

j-iif ujUJII $ yaitu budak yang mana yang 
terbaik untuk dimerdekakan. 

: Orang yang tidak cakap dalam 
bertindak. 


17 Artinya yang paling banyak pahalanya dalam 
memerdekakannya {Shahth Al-Bukhirt Tahqiq Musthafa 
DibAl-Bugha 2/891) 


HADITS KE-52: 

cJH : jll ja &\ (io.x> - 0 ? 

(j| jl*JI\$l :pJu Ajj. P 4Jdl ^0 £giJl 

P : jll 1$ p : jll Igij jp fcj&l : jll f^Jl 
4AM jll ^ilifl : jll ?il : jll 

(jplp 4jljXl»l jJj Jjl»- : jll 

S^Lall J-ai i_>L 0 ^ 

MP 

Abdullah bin Mas'ud as» berkata, "Saya 
bertanya kepada Nabi gjj, 'Amal apa yang 
paling dicintai Allah?' Beliau menjawab, 
'Shalat tepat waktu/ Saya bertanya, 
'Kemudian apa? 1 Beliau menjawab, 'Berbakti 
kepada kedua orang tua.' 18 Saya bertanya, 
'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Berjihad 
di jalan Allah.'" 

Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Demikian 
Rasulullahbersabdakepadaku,danandaikata 
aku menambah pertanyaanku niscaya beliau 
akan menambah jawabannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Keutamaan shalat pada waktunya (5)) 


SYIRIK, DOSA PALING BESAR DAN 
TERBURUK 

HADITS KE-53: 

cJll : jll AJJl Ort £- -6 Y' 

? 4 JJl llfr jUic-l c-jljl Jjl :jllj 4Jdl j! 
(2Ul 5l :cJi elU» jAj Iju & j*£ (!)' : jl 3 
uiljl 3 jJj Jiflj 5 13 : jll ?Jjl jo :cjk 5 tjLJaaJ 

18 Berbuat baik, melayani dan tidak menyakiti mereka 
{Shahth At-BukhSit Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/197) 


67 



o' - :cJi oUw (jl 

«-)L V 5j_j— ‘ i— >bS” *\« :<_} (JjlivJI 4o^».|) 

Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan, 
"Saya bertanya kepada Nabi $j§, 'Dosa apa 
yang paling besar?' 19 Beliau menjawab, 
'Menjadikan tandingan untuk Allah padahal 
Dialah yang telah menciptakanmu/ Saya 
berkata, 'Sungguh syirik dosa sangat besar.' 
Kemucjian saya bertanya, 'Kemudian apa?' 
Beliau 1 menjawab, 'Membunuh anakmu 
karena khawatiria akan makan bersamamu.' 20 
Saya bertanya, 'Kemudian apa?' Beliau 
menjawab, 'Menzinai istri tetanggamu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tafe/r Surah AbBaqarah u 
(65), Bab: Firman Allah, "Janganlah kalian 
menjadikan tandingan-tandingan bagi 
Allah." (i)) 

Penjelasan 

& : Padanan dan tandingan, 
iljli iilii : Istri tetanggamu. 


DOSA-DOSA BESAR 
DAN YANG TERBESAR 

HADITS KE-54: 

j\S : jll 4 JLfr 4JJl (j£?J <jjl -©i 

jjS'b Ml 4 Jl& 4JJ| ^gill 

19 Yakni yang paling banyak dosanya dan paling berat 
siksanya IShahth AI-BukhSrt Tahqiq Musthafa Dib Al- 
Bugha 4/1 626) 

20 Ini merupakan tanda puncak kebakhilan yang menafikan 
iman karena merusak keyakinan bahwa Aliahlah Zat 
Pemberi rezeki. Juga merupakan perbuatan yang sangat 
kejam karena membunuh jiwa tanpa haq. Semua itu 
berhak mendapat azab yang sangat pedih IShahth Al- 
Bukhari Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 4/1624) 


iii -jiji : jv5 M i $ 4$ £8 ?jii3i 

iJLai 4jjb 

:di ji J!5 jjji' t J?j $ 

j JJ l» ljU 1* lolatfJtJt gjjliyJl *^-_p-t) 

W' 

Abu Bakrah m mengisahkan. Nabi 
bersabda, "Maukah aku beritakan kepada 
kalian dosa besar yang terbesar?" 21 Beliau 
mengulanginya sebanyak tiga kali. Para 
shahabat menjawab, "Ya, wahai Rasulullah?" 
Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan 
durhaka kepada kedua orang tua." 

Nabi yang tadi bersandar kemudian duduk 
tegak dan bersabda, "Duga berdusta." 
Abu Bakrah m berkata, "Beliau mengulang 
terus kalimat ini hingga kami berkata, 
'Semoga beliau berhenti (diam)/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (52), Bab: 
Penjelasan tentang persaksian palsu (10)) 

HADITS KE-55: 

«J jii : jlS &\ (jjfJ ^ SjjS- -00 

-Jl^wMl : J15 jaJuuj AjJlfr 4JJ1 djlil 

jjjJl ij ^ wjcJI Jjiij 4JJb 

Jjlfi j L» t-jU V ojUS" sr 

W' 

Anas m berkata, "Rasulullah ditanya 
tentang dosa-dosa besar, kemudian beliau 


21 Para ulama berbeda pendapat mengenai devinisi dosa 
besar. Al-Qurthubi mengatakan bahwa dosa besar adalah 
setiap dosa yang mendapat perhatian serius oleh Syara', 
disertai ancaman hukuman dan sangat berbahaya. (Af- 
MausO'ah Al-Fiqhiyyah ) 


68 



bersabda, 'Menyekutukan Allah, durhaka 
kepada orang tua, membunuh orang, dan 
sumpah palsu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksian " (52), Bab: 
Penjelasan tentang persaksian palsu (1 0)) 

HADITS KE-56: 

tilft 41)1 Sjj^i J,\ iISjS- -o*\ 
oUjjJI 1^a 1£>1 :JlS aJl& 41)1 

‘4l)\j haj 41)1 U :1^}ld 

* Al }j*- JjJl 0*^5 

«r?^ 1 fji Jj^5 ^5 ‘0' 

oCUj*Jl OL^9ujl OJl3j 

01 : (Jy5 <lll Jji oU f? <_>\sS' eo (jJjUyJl 1) 

Abu Hurairah m berkata, Nabi $jj bersabda, 
"Jauhilah tujuh dosa membinasakan." 
Para shahabat bertanya, "Apa itu, wahai 
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Syirik, sihir, 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
kecuali dengan hak, makan riba, makan 
harta anak yatim, lari dari pertempuran, dan 
menuduh berzina wanita beriman baik-baik 
yang menjaga kehormatannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat' (55), Bab: 
Firman Allah, " Sesungguhnya , orang-orang 
yang memakan harta anak yatim dengan 
cara zhalim" (23)) 

Penjelasan 

cAL^il : Yang membinasakan. 
cii-jJl $ JjSII : Melarikan diri dari peperangan 
ketika kedua kubu saling menyerang. 
cAiiidJl Jjj : Wanita-wanita yang dijaga Allah 
dari perbuatan zina. 


oSlitfll : Yaitu lalai dari perbuatan zina yang 
dikaitkan kepada mereka. 


HADITS K.E-57: 

(Jli :J\S jja£> 41)1 do A>- — ©V 

jl j£\ j* 5i :jl*j C , Ifr 41)1 41)1 

UL&J 41)1 IjS AjjJlj ^x!u 

£r}\ 4 jijil dJS : jll <t£tyj jijll 

4o1 LamJj oUI 

M'j» V^' VA <£>UJI -^>1) 

Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah jgg 
bersabda, "Termasuk dosa besar yang 
terbesar adalah seseorang mencaci kedua 
orang tuanya." Beliau ditanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana bisa seseorang 
mencaci kedua orang tuanya?" Beliau 
menjawab, "la mencaci ayah orang lain lalu 
orang tersebut balas mencaci ayahnya, dan 
ia mencaci ibu orang lain lalu orang tersebut 
balas mencaci ibunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Seorang 
anak dilarang mencela orangtuanya (4)) 


ORANG YANG MENINGGAL TANPA 
MENYEKUTUKAN ALLAH AKAN 
MASUK SURGA 

HADITS KE-58: 

<4ifr 41)1 hsr?j 0^u«Jo 41)1 .ui doa>> -©A 

olo 4»JLC' 41)1 41)1 J 15 : JIS 

S( O U y* :Ul cJij jVill ji-5 lili» 4l)U iijd© 

41jM IJUJt» 4l)U llydo 


69 



(j <_Aj \ f T' |£)UvJI 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, Rasulullah 
ig bersabda, "Barang siapa meninggal 
dalam keadaan menyekutukan Allah dengan 
apa pun, masuk neraka." 

Dan saya (Abdullah bin Mas'ud) berkata, 
"Barang siapa meninggal dalam keadaan 
tidak menyekutukan Allah dengan apa pun, 
masuk surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Tentang jenazah dan orang yang sebelum 
meninggal dunia mengucapkan, 'Laa ilaha 
illa Allah' ( 1)) 

HADITS KE-59: 

jvl : jvl clle #ll Z&J jl 

(Jj ££ $5* 4)1 4)1 Jjjj 

^ ijd' i>? ^ 0* 

Ob dj Ob :t -43 aI^>I Ji-3 4Jl)b 

ob Jj ob 

oK" ^ oU \ «_»kf rr ^ <^»>t) 

Abu Dzar m berkata, Rasulullah ^ bersabda, 
"Seorang utusan dari Rabbku 22 datang 
memberitakan kabar gembira kepadaku 
bahwa siapa saja yang meninggal dari 
umatku dalam keadaan tidak menyekutukan 
Allah dengan apa pun akan masuk surga." 
Saya bertanya, "Walau ia pernah berzina 
dan mencuri?" Beliau bersabda, "Walau ia 
pernah berzina dan mencuri." 23 


22 Maksudnya Jibril ( Shahth At-Bukhirt Tahqiq 

Musthafa Dib Al-Bugha 1/41 7) 

23 Ini sekaligus membantah anggapan orang-orang Khawarij 
dan Mu'tazllah bahwa pelaku dosa besar yang belum 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Tentang jenazah dan orang yang sebelum 
meninggal dunia mengucapkan, 'Laa ilaha 
illa Allah' (1)) 

HADITS KE-60: 

yll Cm>I :Jb «AJL& 4k)l "V 

‘j*jU jAj jitol OjJ 4 Jlfrj j 'S*tj AJlfr 4)1 
'j :<JlI Xf£- ££ U : jlil « J kL L ui uij <UJl 

:oii &\z p «Ai ‘IiaIi 

:cJj Ob dj Ob 615 dj Ob 

:cJj Ob dj Ob : Ob dj 0i3 

Jp <3ji 0{j dj Ob ob dj ob 

:Jll Ij^j lil Ji jj! O^j «Ji 

s- * /•? 

tjj cijl j£j Jb 

(^iJI oLtil v t, rt vbT vv y dL>Uvll 4»>t) 

Abu Dzar a» berkisah, "Suatu ketika saya 
mengunjungi Nabi Ketika itu, beliau 
memakai baju putih dan sedang tidur. 
Kemudian saya kembali berkunjung dan 
beliau sudah bangun, lalu bersabda, 'Seorang 
hamba yang mengucapkan 16 ilaha illalldh 
kemudian ia meninggal dengan kalimat itu 
maka ia masuk surga.' Saya bertanya, 'Walau 
ia pernah berzina dan mencuri?' Beliau 
menjawab, 'Walau ia pernah berzina dan 
mencuri/ Saya bertanya, *Walau ia pernah 
berzina dan mencuri?' Beliau menjawab, 
'Walau ia pernah berzina dan mencuri/ 
Saya bertanya, 'Walau ia pernah berzina 
dan mencuri?' Beliau menjawab, 'Walau ia 
pernah berzina dan mencuri sekali pun debu 


bertaubat akan kekal di neraka, {Fathul SMI 0/284) 


70 



menempel di hidung Abu Dzar— atau tidak 
menyukainya/" 

Setiap kali Abu Dzar menyebutkan hadits ini, ia 
selalu berkata, "Sekalipun debu menempel di 
hidung Abu Dzar— atau tidak menyukainya." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Pakaian putih (24)) 

Penjelasan 

j$ pfcj jp : Berasal dari kata artinya 
ketika hidung melekat dengan tanah. Kata- 
kata ini digunakan secara majaz, artinya tidak 
suka atau terhina. 

ojj : meski Abu Dzar terhina. 


HARAM MEMBUNUH ORANG KAFIR 
SETELAH IA MENGUCAPKAN LA 
ILAHA ILLALLAH 

HADITS KE-61: 

oljJLjl jA — iljuull SSa*’ -T\ 

JVi Ajt— (S.AJ&JI 

tJ U&l ££ 

Uy'Jlj (5Ja «tJcsSli 

C iluill t4AJ CoJuil :JUl ^ W j»J 

&i di' Jj-*j o' 4ii 
^ jjij G :jui iillS ; ji-3 

jul ?4*la3 U jLu «iUi J\l p i i£A&\ 

j)3 JlIjJu y :j Ju*3 aJl£> 4JJ\ 4A)1 

aJjuj dlilj t i laiS i' JJ ajIj isiS 

(tjJo- <-Ai :<i *»->■() 


Miqdad bin Aswad— atau Miqdad bin Amru 
Al-Kindi— bertanya kepada Rasulullah jg, 
"Bagaimana pendapat Anda bila saya 
bertemu dengan seorang kafir, lalu kami 
berperang dan ia berhasil menebas sebelah 
tangan saya dengan pedangnya hingga 
putus. Lalu ia berlindung di balik pohon 
sembari berkata, 'Saya masuk Islam karena 
Allah/ Setelah ia mengatakan itu, bolehkah 
saya membunuhnya wahai Rasulullah?" 
Beliau bersabda, "Jangan bunuh ia." Miqdad 
berkata, "Wahai Rasulullah, ia sudah memutus 
sebelah tangan saya dan ia mengatakan itu 
setelah ia berhasil memutusnya?" Lalu beliau 
bersabda, "Jangan bunuh ia, jika engkau 
membunuhnya maka ia berada di posisimu 
sebelum kamu membunuhnya 24 dan kamu 
berada di posisinya sebelum ia mengucapkan 
kalimat yang ia ucapkan 25 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Khalifah telah memberitahukan kepadaku 
02 )) 


Penjelasan 

'W : Berlindung. 

ilili of JWjLl : Karena ia telah menjadi 
seorang muslim yang darahnya dilindungi, 
Islam telah memutuskan dosanya sebelum 
itu; dosa memutuskan tanganmu. 

JVs icuS Jjib 0 * • Yaitu darahmu 

menjadi mubah karena hukum qisas. 


HADITS KJE-62: 

. i A 


:Jll £ul <j£?j Ojj AaCj\ -1? 
AiJjM (J j 4-JjE- 4jjl ^ 4AJl Ji**j U£*J 


24 janganlah kamu membunuhnya, sebab ia telah menjadi 
muslim yang terlindungi darahnya. (Shahih Al-Bukhirl 
Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi) 

25 jika kamu membunuhnya sedangkan ia telah masuk Islam, 
maka kamu berhak mendapat hukuman qisha$h (Shahth 
Al-Bukhirt Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi) 


71 



'y* ^ j»pjl 

S/l aII ^/ :J\3 oUjy y j» Uli <|LfU tili-j jLai^l 
c?^ «aIc- ^jU3^1 J&j «<tl)l 
|kLu^ A*L& <U3l t \*& ^£i)l ^Jj «IjLa^i Uli f<ulsj 

?<Odl S/l a) 1 : jli Ujuu ^uUil iiU<l G :JUa 

j* Uj>4 J!) us ij£i 51 ? «i* 

j»£Jl dUi j*3 cJu ^ l p jjf 

•<S»V J-o gjjl i*ju <_4j to :^jVaU <_j\^ U :j tSjliJI 4»-^i.i) 
(*U*>- oliyl-l Jl Jjj ^ L.L.1 pLy aJc- 

Usamah bin Zaid ® berkata, "Rasulullah 
Si mengutus kami ke kabilah Huraqah“ 
Kami serang mereka pada pagi 
buta dan kami menang. Aku dan 
salah seorang Anshar mengejar seorang 
dari mereka dan ketika kami berhasil 
mengepungnya, ia mengucapkan /6 ilaha 
illalldh. Temanku Anshar urung membunuhnya 
namun aku tetap menikamnya dengan 
tombakku sampai ia terbunuh. Setibanya 
di Madinah dan Nabi mengetahui hal ini, 
beliau bertanya, 'Wahai Usamah, engkau 
membunuhnya setelah ia mengucapkan la 
ildha illalldh?' Aku menjawab, 'la hanya ingin 
menyelematkan dirinya.' Namun, beliau terus 
mengulang-ulangnya. Sampai aku berangan, 
andai sebelum hari itu aku belum masuk 
Islam."" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Rasulullah Sg mengutus Usamah bin Zaid ke 
daerah Khurgah (45)) 


26 Pengutusan ini teijadi pada bulan Ramadhan tahun 7 
atau 8 Hiiriyah. Huraqah berasal dari kabilah juhainah. 
('Umdatul QJr? Syarh Al-BukhSrl AI-'Aini 24/36) 

27 Dalam At-Taudhfh disebutkan bahwa Usamah bin Zaid 
membunuh orang tersebut karena ia menyangkanya orang 
kafir atau menurutnya syahadat yang ia ucapkan hanya 
untuk menyelamatkan diri dari peperangan. (' Umdatul 
QJrfSyarh Al-BukhSrt AI-'Aini 24/36) 


Penjelasan 

: Yaitu kami menyerang suatu kaum 
pada pagi hari sebelum mereka menyadari 
kedatangan kami. 

i&lk Uli : Ketika kami menyusulnya hingga 
ia menyembunyikan diri di tengah-tengah 
kami. 


SIAPA YANG MEMERANGI KAMI 
MAKA IA BUKAN DARI GOLONGAN 
KAMI 

HAD1TS KE-63: 

UJIp 4&1 (>?j Jlfr ys 4^1 alfr lioai -'W 
{y* fJLy aJLp- 4JJl AJJl jj-jj ^l 
ua jllls UllE 

afo jjjJI JjJ cA, V .‘(jti)! 

(li» jj-Jj £^LJI U-1& Ja> y pL-> 4 -JlC. 

Abdullah bin Umar ® berkata, Rasulullah 
% bersabda: "Barang siapa yang 

mengacungkan senjata memerangi kami 
maka ia bukan dari golongan kami." 28 
(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah-Fitnah" (92), Bab: 
Sabda Nabi Sg, "Barang siapa menghunuskan 
pedang kepada kami, bukan bagian dari 
kami." [7)) 

HAD1TS KE-64: 

y& iifr 4&I -tt 

q^LJI lulc- y* :JlI jLLwj aAc- 4jJl 
liA 

28 Barang siapa yang mengacungkan senjata kepada kaum 
muslimin untuk memerangi mereka secara tidak haq, 
karena di dalamnya ia mengintimidasi dan menakut- 
nakuti mereka maka ia tidak termasuk orang yang 
mengikuti jalan kami. ( Fathul B3rt 1 3/24) 


72 



<to ue“ ^ v 't -a «&IM A->i) 

(L. ^ c ^Ul ULp ^ jJL, «J* 

Abu Musa (AI-As/ary) m berkata, 
Rasulullah jgg bersabda: "Barang siapa yang 
mengacungkan senjata memerangi kami 
maka ia bukan dari golongan kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah-Fitnah" (92), Bab: 
Sabda Nabi "Barang siapa menghunuskan 

pedang kepada kami, bukan bagian dari 
kami." {7)) 


LARANGAN MEMUKUL PIPI, 
MEROBEK BAJU, DAN BERSERU 
DENGAN SERUAN JAHILIYAH 

HADITS KE-65: 

iifi- iul ijau 'S 4JJ1 .ut -*\« 

\L iujl ^ jvl : j\l 

i —> jCo ^ L> oU YA jjLi-l i_jb5” ?Y : j *>,>!) 

M-» 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, Nabi 
bersabda: "Bukan dari golongan kami, 
orang yang memukul pipi, merobek baju, 
dan berseru dengan seruan jahiliyah (saat 
meratapi kematian) ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Bukan dari golongan kami siapa yang 
manampar-nampar pipi karena maratapi 
musibah kamatian (39)) 

Penjelasan - 

ojil jij : Bentuk jamak dari <LZ». yaitu bagian 
terbuka pada baju untuk memasukkan 


kepala, maksudnya merobek kerah baju 
sebagai tanda marah. 

ilUli-l i£c.ju &S yaitu seperti meratap dan 
lainnya, seperti halnya nadbah yang juga 
berarti meratap, serta mendoakan celaka dan 
binasa. 


HADITS KE-66: 

y\ <4j£ &t «4' 

j > *> LL\jj Uie. Iju jJ* bo-J 

iU li I4II& Sji jl pil «aIaI 

JjUj ISji ^La *dyi ^ :J^I (Jlll Uli 
aJlC- 4*1 4XSl (J (jl <U)l 

iilljij iiJUaN iystsji 

i>U-' «>• U ot» Y'A :_>SUJ-I (jkS' tr «^UUt *»->s-f) 

(^t Mt. 

Abu Musa m pernah sakit keras hingga 
pingsan dan kepalanya berada di pangkuan 
istrinya, la menjerit 29 (tapi Abu Musa tidak 
kuasa mencegahnya). Ketika sadar, Abu 
Musa berkata, "Saya berlepas diri dari orang 
yang Rasulullah pun berlepas diri darinya. 
Rasulullah berlepas diri dari wanita yang 
menjerit-jerit, memotong-motong rambut, dan 
menyobek-nyobek baju (dalam musibah)" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (78), Bab: 
Larangan memotong-motong rambut ketika 
tertimpa musibah (38)) 

Penjelasan 

aSJLSJI : Wanita yang berkata-kata keras ketika 
tertimpa musibah. 

JiJtil : Wanita yang menggunduli rambut. 


73 


29 Kalimat ini terdapat dalam riwayat Muslim. 



«lili : Wanita yang merobek baju. 


LARANGAN NAMIMAH (MENGADU 
DOMBA) 

HADITS KE-67: 

^i)l : jlJ Ajuo»> doa» -IV 

oU5 <usU J» -u jLL -y aJl& 

j* oj£su U (_j\j #• :i_oSll i_»l^ VA ^ t5jUwJI ^i-i) 

Hudzaifah m berkata, "Saya mendengar 
Nabi jg bersabda: 'Tidak akan masuk surga 
orang yang mengadu domba.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Larangan mengadu domba (50)) 

Penjelasan 

o& berasal dari lii <izA- \ cJ artinya 

mengadu domba, i»l!S artinya orangyangsuka 
mengadu domba. Ibnu Al-A’rabi menj elaskan, 
ia adalah orang yang mendengarkan suatu 
perkataan kemudian ia sampaikan kata-kata 
itu kepada orang lain. 


TIGA GOLONGAN YANG TIDAK AKAN 
DILIHAT DAN DISUCIKAN OLEH 
ALLAH PADA HARI KIAMAT 

HADITS KE-68: 

jll :JlS SjyjA Jjl doO> -IA 

j® Ai 

6^ jfe ‘pJl ($j pfeSji a^CaII 
§1* J-iai 


sUa£>l jld sCoi) Sfl AjuCj C»Ul J»Jj 

fiil Aku fl (jffj 

a) 1 ^A)l 4X1 lj : jlal t yvkxSl Juu 4I*Lu 

1 JI fi .j 4 ”J ‘ll5j IjJ' 1 $j C^Jafrl JJj 

.p^jUolj 4X)1 04 » jjjJl 51 :Aj*jl #jjb 

}LiI £5 

jjl ^ jJj cjL o :;ULJLI <_jb5" it : j 

(.UI^JshJI 

Abu Hurairah m berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Tiga golongan yang tidak akan 
dilihat, tidak disucikan oleh Allah pada hari 
kiamat 30 , dan bagi mereka azab yang pedih. 
Orang memiliki kelebihan air di jalan, namun 
ia menolak memberikannya kepada musafir. 
Orang membaiat seorang pemimpin hanya 
karena tujuan dunia, jika diberi ia senang 
namun jika tidak diberi ia marah. Dan orang 
menjual dagangannya setelah Ashar dengan 
bersumpah (dusta), 'Demi Allah yang tiada 
llah (yang berhak diibadahi) selain-Nya, 
sungguh aku telah membelinya dengan 
harga sekian dan sekian/ Lalu seseorang 
memercayainya." 

Kemudian Nabi membaca firman Allah: 

li*3 p 4Xlt 4«$» ,jjjJl l)) 

f 4^=4 sj>-^ 4 d^»- N dUJji 

f-Jj Al 

0 fji 4>iio. 

"Sesungguhnya mereka yang menukar janji 
Allah dan sumpah mereka dengan harga 
(harta dunia) yang sedikit, mereka tidak 


30 Maksudnya, Allah tidak melihat mereka dengan 
penglihatan rahmat Allah dan tidak pula memuji dan 
mensucikan mereka. (Abdur Ra'uf Al-Manawi: Faidhul 
Qad!r Syarh Al-J3mi' Ash-ShaghJr 3/333) 


74 



mendapat bagian di akhirat, dan Allah tidak 
akan berkata-kata dan tidak akan melihat 
mereka pada hari kiamat. Bahkan, tidak 
akan memaafkan mereka dan bagi mereka 
azab yang sangat pedih" (Ali Imran: 77) 
(HR. Bukhari, Kitab: " Masaqah/kesengsaraan " 
(42), Bab: Dosa bagi siapa saja yang menahan 
seorang musafir dari mendapatkan air (5)) 

Penjelasan 

ij : Tidak memuji dan tidak menyucikan 
mereka. 

JJw : Air yang melebihi kebutuhan. 

J-JJI y \ : Musafir. 

UUj yaitu mengangkat seorang imam 
terbesar. 

: Engkau menyerahkan harga barang 
tersebutkepadasipenjualkarenasumpahnya. 
Ayat selengkapnya adalah; " Sesungguhnya 
orang-orang yang memperjualbelikan janji 
Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan 
harga murah, mereka itu tidak memperoleh 
bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa 
mereka, tidak akan memperhatikan mereka 
pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan 
mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (Ali 
TmrSn: 77). 

$ 'i : Mereka tidak mendapatkan bagian. 

Si ’j : Allah tidak memuji mereka. 


LARANGAN BUNUH DIRI 

HADITS KE-69: ■ 

■5 i)l Jz &\ sjjji 

& 'SK? 6* ^ 

jU ^3 < Uwj L > jJiiS 
44 «>m 3 ( Jju33 tljul i 


<|jbl j U 3 sOj 

15| eJj ^ 4JJ4^*3 oJoAit lluu jEi 
ijo! I 4 I 3 Ij(& 13JU- jU ^ Ailaj 

lj ji. o-\ u -UU Y\ : j (jJjliJl 

(*i» uilji 

Abu Hurairah $& berkata, Nabi ^ bersabda: 
"Barang siapa terjun dari gunung untuk 
bunuh diri maka kelak di neraka jahanam 
ia akan terus-menerus terjun dari gunung 
untuk selama-lamanya. Dan barang siapa 
menenggak racun untuk bunuh diri maka 
kelak di neraka jahanam racunnya akan 
terus berada di tangannya dan ia tenggak 
untuk selama-lamanya. Dan barang siapa 
bunuh diri dengan besi maka kelak di 
neraka jahanam besinya akan terus berada 
di tangannya dan dengannya ia menikam 
perutnya untuk selama-lamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Meminum racun, berobat dengan racun atau 
sesuafu yang bisa mencelakakannya (56)) 

- Penjelasan--- 

<s\y : yaitu menjatuhkan diri sendiri. 

: menenggak. 

: melukainya dengan tangan dan pisau, 
sama seperti iUy yang berarti ia memukulnya. 


HADITS KE-70: 

«AAft tiott lioA»- -V* 

S* 9 4JUl 5' 

Js- ilf Jp JjjZ. jja jju iy 
Uli j jj Jp jllJj «JV5 U5* 


7S 



Cluli £ LJu J53 cdUlS ^ 

tAisiS' J^9 Luji £*) «iiCi il jijj «O 

^dS* ji£=u U f ji olS 

vW-J' (>• 1^ t. «_»Vj tl :w*Sll vjbS" YA :t) t/jUJl «toyi-t) 

<o«% 

Tsabit bin Dhahhak s®, seorang shahabat 
yang ikut membaiat Nabi di bawah pohon 
Baiatur Ridhwan, berkata bahwa Rasulullah 
M bersabda: "Barang siapa bersumpah 
dengan sumpah agama selain Islam maka ia 
sebagaimana yang ia sumpahkan. Dan tidak 
ada nazar bagi anak Adam terhadap apa 
yang bukan miliknya. Barang siapa bunuh 
diri dengan sesuatu di dunia maka ia akan 
disiksa dengannya pada hari kiamat kelak. 
Barang siapa mencaci orang mukmin maka 
sama dengan membunuhnya dan barang 
siapa menuduh kafir seorang mukmin maka 
sama dengan membunuhnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: 
Larangan mencela dan melaknat sesama 
(44)) 

HADITS KE-71: 

:j\5 4 Ifr 4&I Sj y 1*4*** “V' 

4Jdl ^ 

jliM jil j* lli jl* ^3 

jijil J31S j&JI 

1^5 4j1 :cJj ^A)| (4iUl U :J^a 9 
Ilj lajui. *)ii3 fjdi jjii ui ilii jit 
: jli jliJl (Jl :j*Juy 4JJ| JUl .oU 

(JP f* foUJj (^1 jAaj U&l 


5^ l^li djbui Aj ^j£=aJj CmJ p iil Jji 

.liij Jslfl ^i-l Jp j^-ju jllll ^0 

1 4JJI : jlil (iUJa jUij AUl ^iJl 

ju 4jjl jui jl 

OiJ «i*!’ - ** 4iSM 4j| .‘(jAiUJI 

^UJI Ijjb JbjiJ 4JJl 

Oi-Jl «il oi Ut ohS" OA :j tSjUJI A^i-i) 
(^UJI» 

Abu Hurairah s® berkata, "Ketika kami 
bersama Rasulullah dalam perang 

Khaibar, beliau bersabda kepada seseorang 
yang mengaku muslim, 'Orang ini termasuk 
penghuni neraka.' Saat tiba pertempuran, 
orang itu bertempur sangat sengit sampai 
akhirnya terluka. Lalu beliau diberitahu, 
'Wahai Rasulullah, orang yang engkau 

kabarkan termasuk penghuni neraka itu hari 
ini bertempur sangat sengit dan ia sudah 
meninggal.' Kemudian beliau bersabda, 'la 
menuju ke neraka/ 

Sebagian shahabat hampir meragukannya, 
hingga tiba-tiba ada berita bahwa orang itu 
sebenarnya belum meninggal tetapi terluka 
parah, dan ketika tiba waktu malam ia tidak 
sabar menanggung lukanya sehingga ia 
memilih bunuh diri. Kemudian aku kabarkan 
berita itu kepada Rasulullah maka beliau 
bersabda, 'Allah Mahabesar. Aku bersaksi 
bahwa aku adalah hamba Allah dan utusan- 
Nya/ 

Kemudian beliau memerintah Bilal, lalu dia 
berseru kepada orang-orang, 'Tidak akan 
masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dan 
sungguh, Allah (juga) akan memperkuat din 
ini dengan orang fajir.'" 


76 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: 
Sesungguhnya Allah akan menguatkan 
agama ini dengan orang fajir/jahat (82)) 

- ---Penjelasan 

sSti fSli : Kata pertama artinya prajurit yang 
sebelumnya bersama kelompok kemudian 
memisahkan diri, sementara kata kedua 
artinya prajurit yang sama sekali tidak 
berbaur dengan suatu kelompok. Maksudnya, 
ketika melihat siapapun, ia menghampiri 
orang tersebut lalu ia bunuh. Ta’nits kata ini 
kemungkinan untuk makna dilebih-lebihkan, 
sepertikata ' allamah , nassabah, atau kata sifat 
untuk kata lain yang tidak disebut, yaitu ’A% 'J 
Lli $ artinya tidaklah ia membiarkan 
seorang yang bernyawa yang melepaskan diri 
dari kelompok. 

\yj\ U : Betapa mencukupi. 

ttd : Bagian ujung yang digunakan untuk 

memukul. 

: Berpaling. 
iSiT : Sekarang. 


HAD1TS KE-72: 

*$i\ (gfej Aau» -YS 

^JiSlI jJuaj aJl& iul 4jjl 
1^*0 AJJl ju LoAi I}&dl3 

<z J * * *£’ ijl pPj ^ 

4Jjl ^9 4AJl i-Apu^I t| db J & M C’ 

S?i Sivl j Silii ftj 

J^l j^ll LLa l^>l La :lpL&9 iUmu) 

aJl& aaii 4jji 

iy* ^1 ^ ajI Ul 


uJij UI 

ji^il : jll .iio %Jpt\ lilj 

Ajytf J*flj |3 Ojlil J^UCwrili «LuJjb 

AmJU jp Jj»\£ aJjo 5iJ ijCij 
^9 AVll Jl (J^l J£a3 

:J\3 .4JJI («Lji i>^u)l :|J\Ad aJlC- 4A)I 

^ 4if llT ojH : jvl ?3li Uj 

UI :cJiAd tiiUS jjL&'U tjUJI JaI 

IjooJw ££ c~p^ vS 

3 jjaj ^i>^3 «ojlil Jifwcuuli 

■Llaj jHli aII* p «aIjJU & AjLij 

:<iUi jJL& jJuj aII c. 4JJI 4A)l JUi 

u-filjiS £i#l^lj^ $4 JtJW Sj 
je»jM Sj5 i* j*j 

AJUM Jjbl jAj jjiLJJ j-Uj Lm 3 jUil 

( Jji ^ cjU VY 0 "' 

Sahi bin Sa'ad As-Sa'idi m berkata, 
"Rasulullah 3 ^ berhadapan dengan orang- 
orang musyrik dalam perang dan meletuslah 
pertempuran. Ketika beliau kembali 
bergabung dengan pasukannya dan orang- 
orang musyrik kembali bergabung dengan 
pasukan mereka, di antara para shahabat 
ada seorang lelaki yang tidak pernah 
membiarkan musuhnya lolos dari tebasan 
pedangnya. Para shahabat berkata, 'Hari 
ini tiada dari kita yang lebih hebat dari si 
fulan/ Namun, Rasulullah bersabda, 'la 
termasuk penghuni neraka.' Kemudian ada 
seorang shahabat yang berkata, 'Saya akan 
mengikutinya.'" 


77 



Sahi melanjutkan, "Shahabat itu selalu 
menyertainya, setiap kali berhenti ia pun 
berhenti dan setiap kali bergegas ia pun 
bergegas, la berkata, 'Kemudian orang itu 
terluka parah, ia berusaha bunuh diri (agar 
cepat mati), la letakkan gagang pedangnya 
di tanah dan ujungnya ia letakkan pada 
bagian tengah dadanya. Lalu ia tekan 
tubuhnya hingga ia mati bunuh diri/ 

Lalu shahabat itu menghadap Rasulullah 
dan berkata, 'Saya bersaksi bahwa engkau 
adalah utusan Allah/ 

Beliau bersabda, 'Ada apa gerangan?' 
Shahabat itu berkata, 'Laki-laki yang tadi 
engkau sebutkan termasuk penghuni neraka 
itu membuat orang-orang membesar- 
besarkan perihalnya (seakan tak percaya). 
Lalu aku katakan kepada mereka, 'Aku akan 
menyertainya untuk kalian/ Aku pun pergi 
mencarinya. Ternyata ia terluka parah dan 
berusaha bunuh diri (agar cepat mati), la 
letakkan gagang pedangnya di tanah dan 
ujungnya ia letakkan pada bagian tengah 
dadanya, lalu ia tekan tubuhnya hingga ia 
mati bunuh diri/ 

Rasulullah bersabda, 'Sungguh, ada 
seseorang yang mengerjakan amalan 
penghuni surga dalam pandangan manusia, 
padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan 
ada pula seseorang yang mengerjakan 
amalan penghuni neraka dalam pandangan 
manusia, padahal ia termasuk penghuni 
surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: 
Janganlah seseorang mengatakan, "Si fulan 
mati syahid!" (77)) 

HADITS KE-73: 

£ul 4 ji uli cjJJU- -vr 

:fL,j &£. Al Al jjij :jlS 


J 13 <oU j»5j| lij Ui (»jo l £ uJL» 

aJlC- Al 

AlAl 

tj! U i-»L »• :»LuSlt t’ -<j J' **->-') 

Dundub bin Abdullah sss berkata, Rasulullah 
8% bersabda, "Sebelum kalian, ada seorang 
lelaki terluka (di tanganya) hingga membuat 
ia putus asa. Lantas, ia mengambil pisau dan 
ia potong tangannya. Darahnya mengucur 
tanpa henti sampai ia mati. Allah berfirman, 
' Hamba-Ku mendahului-Ku terhadap jiwanya 
maka Aku haramkan surga untuknya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Penjelasan tentang Bani Israil (50)) 

Penjelasan 

: Tidak sabar menghadapi derita. 

% 11» : Belum berhenti mengalir. 

: Yaitu menyegerakan kematian. 


LARANGAN KERAS GHULIIL 
(MENCURI GHANIMAH) 

HADITS KE-74: 

:ji! ili Al -Vi 

Uj «Lks S/J Lii piii p j JLj»» L^cbul 

Ji S* ^ 

(Jj iil ij oliil aJ JUj 4) lift iioj 

j-i J^3 i* LjLrfJ SoC^Jl 


78 



oU^I JjlE i il jaJL^ iui 

Jvil .Isifin S \Lii : jul <o^]i <iuS 

iSjJg :jjL<«j jjrttf 4JJ) 

jjji aJlLmM 5i «#j^j 

j^U 4*Lfr ^jUJ! \(}m^>i |J |^UJI j 'jA 

AUl *giJl {ja <2Ui gZi (ye* ji-j £li*$ 
Ijjb iJUid jl fS*Mj ^i-C’ 

4jJ>& 4jjl J^Ag? 4jlii jJjai*Sj jjLSj .Cwtf! Cw^ 

££ 0^1/4 J' >^154 : p-^3 

(jjj- ijje v'j fA JiiTjUll v'sS* 'U :,) (iljliJI o-ji-i) 

Abu Hurairah m berkata, "Kami berhasil 
menaklukkanKhaibardantidakmendapatkan 
ghanimah berupa emas dan perak, tapi kami 
mendapatkan ghanimah berupa sapi, unta, 
barang-barang, dan kebun kurma. Kemudian 
kami bersama Rasulullah M pergi menuju 
Wadil Qura J1 (lembah pedesaan). Ketika itu, 
Rasulullah bersama seorang hamba bernama 
Mid'am, hadiah dari salah seorang Bani 
Dhibab 32 . Saat Mid'am menurunkan pelana 
unta Rasulullah, tanpa diduga sebuah anak 
panah misterius berkelabat mengenainya 
hingga menewaskannya. Para shahabat 
berkata, 'Selamat, ia syahid.' Namun 
Rasulullah jg bersabda, 'Ya, demi Zat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, mantel dari 
ghanimah perang Khaibar itu yang ia ambil 
sebelum pembagian, sungguh akan menjadi 
nyala api yang membakarnya.' 

Mendengar sabda Nabi tersebut, seseorang 
datang membawa satu (atau dua) tali sandal 
sembari berkata, 'Ini juga saya ambil dari 


31 Nama tempat di dekat Madinah. 

32 la adalah Rifa'ah bin Zaid. Adapun Bani Dhibab adalah 
nama kabilah. (Shahth Al-Bukhir! Tahqiq Musthafa Dib 
Al-Bugha 4/1 547) 


ghanimah sebelum dibagi.' Maka Rasulullah 
jj§ bersabda, 'Satu (atau dua) tali sandal ini 
juga akan menjadi api neraka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan 

: kebun-kebun. 

tSiij : sebuah tempat di dekat Madinah. 
JstejLii : anak panah yang tidak diketahui siapa 
yang melesakkannya. Ada yang mengartikan 
sebagai anak panah yang tidak tepat sasaran. 
A\y & : Tali sandal di atas bagian kaki. 


APAKAH PERBUATAN YANG 
DILAKUKAN PADA MASA JAHILIYAH 
MENDAPAT HUKUMAN? 

HADITS KE-7S: 

:j\J ^ .w jj! -Y» 

^ Uj jS-\p\ <4A)l J \j*j \j :J J15 

|J Q {Ja : Jll 

jj» jjl ulj 1 :jjjJ jll AA tjylitJI ^>1) 

(M> Aj&\ 

Ibnu Mas'ud m meriwayatkan, "Seorang 
lelaki bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
kami akan dihukum atas apa yang pernah 
kami lakukan pada masa jahiliyah?' Nabi ^ 
menjawab: 

'Barang siapa yang baik (konsisten dan tulus) 
dalam berislam tidak akan dihukum atas 
apa yang telah diperbuatnya pada masa 
jahiliyah. Dan barang siapa yang buruk 
(murtad dan tidak tulus) dalam berislam akan 


79 



dihukum atas apa yang telah ia perbuat, baik 
pada masa yang pertama (sebelum memeluk 
Islam) maupun pada masa yang terakhir 
(setelah keislamannya)/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang yang murtad 
diminta untuk bertobat" (88), Bab: Berdosa 
orang yang menyekutukan Allah (1 )) 


ISLAM, HIJRAH, DAN HAJI 
BISA MENGHAPUS DOSA-DOSA 
SEBELUMNYA 

HADITS KE-76: 

4/^ t>? GuG 5' -v t 

lyli J3 i yjj 13 «u 

j* ASj jjiS ^i)! 5 l ciJJUl jdij 4&1 

: jjS iljilr dji UJ S? Uj4 j! 4 \ 
'oM -i j & \$\ 4ii j; ■/ &fe) 

: Jjij ‘(Ojiji 'i j ji>J 3il fji JlHll 

*)| ^LfcJu l Jp (JiCc. G J5) 

(&\ ^ 

Ibnu Abbas m berkata, "Beberapa orang 
musyrik yang sudah banyak membunuh 
dan berzina mendatangi Nabi Muhammad 
M dan bertanya, "Sungguh, apa yang 
Anda katakan dan Anda serukan adalah 
baik. Seandainya Anda memberitahukan 
kepada kami amalan yang bisa menebus 
dosa-dosa yang pernah kami perbuat?" 
Kemudian turun ayat: 

OjiiSj % j>\% 1$*^ ^ 5j C’jG ^ &J\j 

0 ... dyy. 'j j tp-\j pi jjll 


" Dan mereka yang tidak meminta kepada llah 
yang lain selain Allah, dan tidak membunuh 
jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali 
dengan hak, dan tidak berzina." (Al-Furqan : 
68). 

Dan ayat: 

IjJaiaj 'j Js 

jA Ojj jJl Jjuo 4jiil 4jil Oi 

"Katakanlah, wahai hamba-Ku yang telah 
melampaui batas terhadap dirinya sendiri 
(dengan memperturutkan hawa nafsu dan 
dosa), janganlah kalian berputus asa dari 
rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni 
semua dosa. Sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Penyayang." (Az-Zumar : 53) 
(HR. Bukhari, Kitab: ' Tafsir " (65), Bab: Surah 
Az-Zumar ( 39)) 

Penjelasan 

Firman Allah sst .“Danorang-orangyang tidak 
mempersekutukan Allah dengan sembahan 
lain dan tidak membunuh orang yang 
diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) 
yang benar, dan tidak berzina; dan barang 
siapa melakukan demikian itu, niscaya dia 
mendapat hukuman yang berat." (Al-Furq&n: 
68). artinya balasan dosa. "Katakanlah, 

' Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui 
batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah 
kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa- 
dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.” (Az-Zumar: 
53) 


80 



AMAL ORANG KAFIR YANG MASUK 
ISLAM 

HADITS K.E-77: 

: jll «Ufi. 4*1 ^\y> p&S* -VV 

^ 4 ? tCjj 1 Col^l 4 JJ| b :cJJ 

‘(5?j jl 43 Jui ^ 4lU\il £ 

Alit 4*1 j-* ^Jl JUl ? ^1 I 4 I? 

t — *Ju« l* ^Jc «jxJLxI 

■d/ill j i5x«aS <— Aj r 1 :«l!>j)l v-jbS** r i .‘3 4j»-^i-i) 

(f-U^* 

Hakim bin Hizam m berkata, "Saya bertanya, 
'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat 
Anda tentang ibadah yang pernah saya 
lakukan pada masa jahiliyah, seperti sedekah, 
memerdekakan budak, dan bersilaturahmi, 
apakah mendapatkan pahala?' Nabi %% 
bersabda, 'Anda masuk Islam beserta 
kebaikan yang telah Anda lakukan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Orang 
yang bersedekah ketika musyrik, kemudian 
masuk Islam (24)) 

- Penjelasan 

iistf : aku mengasingkan diriuntukberibadah. 

: Ia memerdekakan seratus budak di masa 
Jahiliyah dan menanggung diyat seratus ekor 
unta. 


IMAN YANG JUJUR DAN IKHLAS 

HADITS KE-78: 

t4 ££> 4A)1 jy u u 4jj| do4> -VA 

jJJ \yj>'\ :cJ ji U :Jli 


J [y*j ^ Jp (|JJaj 

y> UjI «iUi jloJ :Jli jillaj iLl 4*1 

o)[ jUi) jll U ^1 |3>1)I 

•A«J j ■oA Jy t— >L \ :»LuSll vjbS” V :j gjjliJI <»^»-i) 

(iXUoLiJlujT 

Abdullah bin Mas'ud «s berkata, "Ketika 
turun ayat (yang artinya): 'Orang-orang yang 
beriman dan tidak menodai (mencampuri) 
iman mereka dengan kezaliman, merekalah 
yang terjamin keamanannya dan mereka 
yang mendapat hidayah.' Ayat tersebut 
benar-benarterasa berat bagi kaum muslimin. 
Para shahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
adakah di antara kami yang tidak menzalimi 
dirinya sendiri (berbuat dosa)?' 

Beliau menjawab, 'Bukan itu yang dimaksud. 
Zalim yang dimaksud adalah kesyirikan. 
Tidakkah kalian mendengar nasihat yang 
diucapkan Luqman kepada putranya, 'Wahai 
anakku, janganlah kamu menyekutukan 
Allah. Sungguh, syirik itu adalah kezaliman 
paling besar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Firman Allah, "Dan sesungguhnya telah Kami 
berikan hikmah kepada Lukman."( 1 )) 

Penjelasan 

Firman Allah e& Orang-orang yang beriman 
dan tidak mencampuradukkan iman mereka 
dengan syirik, mereka itulah orang-orang 
yang mendapat rasa aman dan mereka 
mendapat petunjuk.” (Al-An'am: 82) 

!>!** p : Tidak mencampur. 
plL : Yaitu dengan kesyirikan. 


81 



ALLAH MEMAAFKAN APA YANG 
TERLINTAS DALAM HATI SELAMA 
BELUM DIKERJAKAN 

HADITS KE-79: 

J* «ilfr -V\ 

4JJl o! AjJlfr AUl 

P&Sjj\ J^JO p U 4j cJl> U 

**->>) 

Abu Hurairah as berkata. Nabi bersabda: 
"Sungguh, Allah memaafkan dari umatku 
apa-apa yang terlintas dalam hati selama 
belum dikerjakan atau diucapkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: ' Jalak/Perceraian " (68), 
Bab: Talak saat kondisi gelap mata (11)) 


SESEORANG BERNIAT KEBAIKAN 
AKAN DITULIS SEBAGAI KEBAIKAN 

HADITS KE-80: 

J\J : JVl ilc- &\ oyji -A» 

\Z*S£ a S \4LLu 

iiLu J$j «JlM Jl j«£jO a) 

4) ilSlsU IfLlu 

(»>1 r ^L,j <_>L n :dLS}\ ^ t :<j iSjliJI A^S-i) 

Abu Hurairah as berkata, Rasulullah ^ 
bersabda: "3ika keislaman salah seorang 
dari kalian baik maka setiap satu kebaikan 
yang ia lakukan akan dicacat untuknya 
menjadi sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus 
kali lipat. Sedangkan setiap satu dosa yang 
dilakukannya akan ditulis satu saja." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Baiknya 
Islam seseorang (31 )) 

HADITS KE-81: 

lljlft 4AJi 3 -M 

JA Ajj 'Slk ‘fJu-j aIIc- aUI 
oULlilj oUJ^I SjJl 51 :<J\I : jll 

I^Juau |Jld { j^J viU3 (*■* 

\ 4 Lij 5 ^ aJLIp» 0 JLL& aJ 4JJ1 

aJIaAmw (jl oIm«> jttA oJSJ~ 4 ] 4JJI l4«*5 

jjj p» j*j Jl ci**? 

jb jj'p «AJLaIT <LL u * & ’ tJJS> a) A)M l^d 

0I9-I3 iSLl aJ aJj! 141^ \4SL x 9 1 4? p* 
jt «-A* ijlSjJI *— »VsS* *p-p-i) 

(fc*-4 

Ibnu Abbas I® berkata, "Nabi $§ 
meriwayatkan dari Allah 8S? , beliau 
bersabda, 'Allah berfirman, 'Sungguh, 
Allah telah menetapkan kebaikan dan 
kejelekan kemudian menjelaskan keduanya. 
Barang siapa berniat berbuat kebaikan 
namun tidak mengerjakannya maka Allah 
mencatat untuknya satu kebaikan sempurna. 
Dan jika ia berniat berbuat kebaikan lalu 
mengerjakannya maka Allah mencatat 
baginya sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus 
kali lipat, dan berlipat-lipat lebih dari itu. Dan 
barang siapa berniat melakukan kejelekan 
namun tidak sampai mengerjakannya maka 
Allah mencatat untuknya satu kebaikan 
sempurna. Dan jika ia berniat melakukan 
kejelekan lalu mengerjakannya maka Allah 
mencatatnya sebagai satu kejelekan.'" 


82 



(HR. Bukhari, Kitab: "Kebaikan" (81), Bab: 
Siapa yang berniat kebaikan atau keburukan 
(31)) 


CARA MENGELAKKAN BISIKAN WAS- 
WAS DALAM KEIMANAN 

HADITS K.E-82: 

j\l :J\S t<U£. 4jjl (jfcj SjjJj* <4^ ”Af 

dJlC. AJJl 4JJl 

■XxL>aij 1*L lili : jjij 

<<U)b 

ii»0 VjU W fcJj :j i5jUyJI <»-^t) 

(•VW 

Abu Hurairah m berkata, Rasulullah 0 
bersabda: "Setan akan mendatangi salah 
seorang di antara kalian dan membisikkan, 
'Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang 
menciptakan itu?' Sampai ia berbisik, 'Siapa 
yang menciptakan Rabbmu?' Bila sampai 
pada pertanyaan ini mohonlah perlindungan 
kepada Allah dan sudahi segera”." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awai penciptaan" (59), 
Bab: Sifat iblis dan bala tentaranya (11)) 

HADITS KE-83: 

: jll tiifr 4JJl <iUU -A t' 

ji :jJu gj aJL& 4&I (J-i 4Jdl Jj-jj Jll 


33 Janganlah ia meladeninya dan mohonlah perlindungan 
kepada Allah. Hendaklah ia tahu bahwa setan hanya ingin 
merusak agama dan akalnya dengan bisikan ini. ( Fatnul 
Bar! 6/340) 


(X AUl 1<AA :lj) jAi ^9- ^llJl 

• *£=*> L» * SfLaSfcMl M :j Aj^i-l) 

(JI>JI 

Anas bin Malik m berkata, Rasulullah ig 
bersabda: "Manusia akan selalu bertanya- 
tanya hingga mereka mengatakan, 'Allah 
yang menciptakan segala sesuatu, lantas 
siapa yang menciptakan Allah?" 34 
(HR. Bukhari, Kitab: "Mencari perlindungan" 
(96), Bab: Larangan banyak bertanya (3)) 


NERAKA BAGI ORANG YANG 
MENGAMBIL HAK ORANG MUSLIM 
DENGAN SUMPAH PALSU 

HADITS KE-84: 

iiifr #)! C&j ^ -Al 

A^JlS’ 4JJI (3*^ 

<^ L..w o £5 y>\ JU I4J yjg fe+t 

JaoJaj #)1 jjill illkfr dllfr jij 4JJI 

UlS 4Jjl J&o 0^^ oi) 

(■&$\ & $ 'i aiji yLol 

\j& :llii olc- Jjl li : jllj 


34 Pertanyaan seperti ini batil. Barang siapa dalam hatinya 
tebersit pertanyaan seperti ini hendaklah melakukan 
empat hal: 

1. Berkata, *Aku beriman kepada Allah.* 

2. Membaca surat Al-lkhlash 

3. Meludah dari sisi kirinya 

4. Mohon perlindungan kepada Allah untuk mengusir 

bisikan setan. 

Hal ini sebagaimana hadits dalam Shahih Muslim dan 
Sunan Abu Dawud. {Shabth Al-Bukhari Tahqiq Musthafa 
DibAI-Bugha 6/2660) 


83 



jl dX*JLxj :|J u i<j 4 *JlC- 4JJI /g^Jt jlS .jJ, j«£> 
ij Lflj ?4j)l (Jj^ijj b CJt btf ; lil :C*Lld AJLy»j 
£fc+i jjp ca L» { jA ijJ L j A^JlC' 4jjl 

1^3 j aJ <^ LU JU I 4J iL£i> 

OCJafr 3 

uli T t)I^C jT S ) y* Y' !jux)l ub* "lo C (3 iIijImJI 

(^Ijl Ajw OjJ-^i <ji^' Oi 
Abdullah bin Mas'ud m berkata, Rasulullah 
$§ bersabda, "Barang siapa bersumpah 
dusta memaksa untuk mendapatkan harta 
seorang muslim, akan menghadap Allah 
dalam keadaan Allah murka kepadanya." 
Allah kemudian menurunkan firman-Nya 
membenarkan hal tersebut: 

p4*iaulj 4ill Cij'j ' ■*“•! o\ 

Y&S-A % 4 $ ^ 

f$j £6*^ fjd 

0 £Jl 4>^ 

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar 
(membeli) janji Allah dan sumpah dengan 
harta yang sedikit, mereka tidak akan 
mendapat bagian di akhirat, dan Allah tidak 
berkata-kata pada mereka pada hari kiamat 
dan tidak akan melihat mereka, dan tidak 
akan memaafkan mereka. Bahkan, bagi 
mereka siksa yang pedih." (Ali Imran: 77). 
Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kemudian 
Asy'ats bin Qais masuk dan bertanya, 'Apa 
yang diceritakan oleh Abu Abdurrahman 
kepada kalian?* Kami menjawab, Tentang 
ini dan itu.' 

Lalu ia berkata, 'Ayat itu turun mengenai 
saya. Saya memiliki sebuah sumur di tanah 
sepupuku— kemudian berselisih. Ketika 


menghadap Nabi $§, beliau bersabda, 
'Buktimu atau sumpahnya.' Saya berkata, 
'Kalau begitu, ia akan bersumpah wahai 
Rasulullah/ 

Lalu beliau bersabda, 'Barang siapa 
bersumpah memaksa untuk mendapatkan 
harta seorang muslim, padahal sumpahnya 
dusta maka ia akan menghadap Allah dalam 
keadaan Allah murka kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Bab: Surah 
Ali Imran, "Sesungguhnya, orang-orang yang 
menukar janjinya dengan Allah..." (3)) 

---Penjelasan 

jJo cm «Jtfi (y : Orang yang dipaksa 
bersumpah, atau bersumpah karena gegabah 
dan berani. 


TERBUNUH KARENA MEMBELA 
HARTA, MATI SYAHID 

HADITS KE-85: 

Cawi : Jlfl < •jjaS’ Ai)\ Arif. -Ao 

aKa (j j ^ : JjjJu AmLC’ 4AJl 4^ 



(Jl* Jil» C* YT :^JUxLI 13 :j JijUJI *j-^>-i) 

Abdullah bin Amru m berkata, "Saya 
mendengar Nabi bersabda: 

'Barang siapa terbunuh karena membela 
hartanya maka ia syahid.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang-orang yang 
terzhalimi" (46), Bab: Siapa yang terbunuh 
karena hartanya (33)) 



PEMIMPIN YANG MENIPU RAKYAT 
MASUK NERAKA 


HADITS KE-86: 

0' 4Ml <3?j jL*S doA> -At 

<4*i oU (_5 o3\ 4*2>JJ» 3 o\c iljj 4l)l Juli 

«Ux^j 

4A)I (|«Ju<^ 4 J 1 & 41)1 4i)l 

4jjl olCj'Ual <X*£> l* <uJlC- 

4iil 4^1^ |tJ wft j. ) Ijia^ pJj 

i-Cy (>• vV ^ :^Ka»Sll vjbS" Vf :l 3 


UjA> tlUljt jl rjiaw 4) JUi 


Ketika Ma'qil bin Yasar s» dijenguk 
Ubaidullah bin Ziyad saat sakit menjelang 
kematiannya, ia berkata kepada Ubaidullah, 
"Aku sampaikan kepadamu satu hadits yang 
aku dengar dari Rasulullah £g. Aku mendengar 
Nabi jjg bersabda:Tiada dari seorang hamba 
yang dijadikan Allah sebagai pemimpin 
rakyat namun tidak memedulikan perkara 
mereka, melainkan ia tidak akan mencium 
aroma surga/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum " (93), 
Bab: Siapa yang memiliki kewenangan 
urusan rakyat, lantas tidak melaksanakan 
dengan baik (8)) 


Penjelasan 

il££LI : memintanya untuk dijaga. 

: menjaga dan mengurusnya. 


KETIKA AMANAH DAN IMAN 
DICABUT DARI HATI 
DAN PETAKA MENIMPA HATI 

HADITS KE-87: 

4Jdl J lbJi > : Jlfl _ AV 

U^j 1 Ooij 4*Jx> 4A)! 

jjJr £ cJji j&il 

gifjJi ojii 

: Jld d^Adj Uj 41mJ1 

jSI Jif Ifeyl Jiili »4*13 4 jU*)/1 JauJ&i 

Jif liyl ^JLls jialili plL' ju 

ei^i jaili Jp 4£>^>0 

(jAiliil £u*<a*3 »|<^S> 4*3 (jIuJj 
ti 5i !>■! 

Uj ili^t li : jijJJ jl£j £J\ %-j 0^3 

JS> JUJU aJJ ( 3 . l*j >«^>1 13 j 

f^=4' JJ? jjp J? <3&} & 

$ d\j alj iti/Ja 5^ Djl c-julj 

£jbl Ui jijzJl lili slj 

(UUSlt <_jL ra j)l >_jb5" A\ :jj tSjlwJI 


Hudzaifah m berkata, "Rasulullah ^ 
menyampaikan kepada kami tentang dua 
peristiwa, salah satunya telah saya saksikan 
dan satu lainnya masih saya nantikan. Beliau 
menyampaikan, 'Amanah itu turun dalam 
relung hati para hamba, kemudian mereka 
mengetahuinya dari Al-Qur'an lalu dari As- 
Sunah/ 


85 



Beliau juga menerangkan bagaimana 
amanah itu dicabut. Beliau bersabda, 
'Seseorang tidur, lalu amanah dicabut dari 
hatinya dan meninggalkan bekas seperti 
setitik noda. Kemudian ia tidur lagi, lalu 
amanah dicabut kembali dan meninggalkan 
bekas seperti benjolan, umpama bekas bara 
yang kamu bolak-balikkan di atas kakimu 
lalu ia melepuh dan kamu lihat ia tampak 
meiembung padahal di dalamnya tidak ada 
apa-apa. Di pagi hari, orang-orang mulai 
berjual beli dan nyaris tak seorang pun yang 
menunaikan amanah. Lalu tersiar, 'Di Bani 
Fulan bin Fulan ada laki-laki tepercaya/ 
Terlontar komentar tentangnya, 'la sungguh 
pintar, ia sungguh tampan, ia sungguh 
perkasa/ Padahal, dalam hatinya tak ada 
iman sebiji sawi pun/ 

Aku telah melalui suatu masa yang aku tidak 
peduli kepada siapa di antara kalian aku 
berjual beli. Jika ia muslim, keislamannya 
menuntunnya (berlaku amanah) kepadaku. 
Dan jika ia Nasrani, penguasanya akan 
menuntunnya (berlaku adil) kepadaku. 
Adapun hari ini, aku hanya akan berjual beli 
kepada si Fulan dan si Fulan saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kebaikan " (81), Bab: 
Amanat diangkat (35)) 

Penjelasan 

jii- : Akar. 

cijfi : Sesuatu yang jatuh mengenai sesuatu 
yang lain dengan warna yang berbeda, atau 
hitam sedikit, atau warna baru yang berbeda 
dengan warna sebelumnya. 

: Lepuhan yang muncul di tangan akibat 
pekerjaan seperti pekerjaan menggunakan 
kapak. 

: Membengkak, Ja&lj artinya luka 

membengkak dan dipenuhi cairan. 

membengkak. Abu Ubaid menjelaskan, 

artinya terputus. Makna asal kata ini 


adalah tinggi, seperti kata mimbar, disebut 
mimbar karena bentuknya tinggi dan khatib 
naik ke atasnya. 

«Ic-U yaitu walinya. 


ISLAM PADA MULANYA ASING 
DAN AKAN KEMBALI ASING 

HADITS KE-88: 

LajJb» US : j\3 -AA 

jj3 J aiS» : jui 4 JLfr 4)1 

U? U! :cji 4&J1 JjLLlj 4I& &\ U 4)1 
iiii itiSji tjlfr jl :jl3 «tflj 

1 #^b>j ojJjj 4 a 1 jdjll 

tii «4^15 J&15 

5J «jjiAjil j*fl ^ J*»'* : jli 

pl Jwi r a j l : J\5 <UJJu» b\j dliL 

jtff :di lojf S bl :jvl ijdaj :JVl 

A*J1 jji 5‘ (Jll jlLu jlfr 

III 43 .kJlc'jb jllJ tioojt isSj£. Jl 4X3ll 
: jlii $4ld UjJJJ» UJJli Jbll jl 

(jjUr V U t :;^La)l o-ily ' 4 UyUJ ' *>•>•») 

Hudzaifah berkata, "Kami pernah bermajelis 
bersama Umar, lalu ia berkata, 'Siapa 
di antara kalian yang masih ingat sabda 
Rasulullah tentang masalah fitnah?' Aku 
lalu menjawab, 'Aku masih ingat seperti yang 


86 



beliau sabdakan.' Umar bertanya, 'Kamu 
dengar dari beliau atau kamu mendengar 
perkataan itu dari orang lain?' Aku menjawab, 
'Yaitu, fitnah seseorang dalam keluarganya, 
harta, anak, dan tetangganya. Dan fitnah itu 
akan terhapus oleh amalan shalat, puasa, 
sedekah, amar makruf, dan nahi munkar.' 
Umar berkata, 'Bukan itu yang aku maksud, 
tapi fitnah yang dahsyat seperti dahsyatnya 
air laut/ Hudzaifah berkata, 'Wahai Amirul 
Mukminin, sesungguhnya fitnah itu tidak akan 
membahayakan engkau. Antara engkau 
dengannya terhalang oleh pintu yang 
tertutup/ 

Umar bertanya, 'Pintu yang rusak atau 
terbuka?' Hudzaifah menjawab, 'Rusak/ 
Umar pun berkata, 'Kalau begitu tidak akan 
bisa ditutup selamanya.'" 

Kami (perawi) bertanya, "Apakah Umar 
mengerti pintu yang dimaksud?" Hudzaifah 
menjawab, "Ya, sebagaimana mengertinya 
dia bahwa setelah pagi adalah malam hari. 
Aku telah menceritakan kepadanya suatu 
hadits yang tidak ada kerancuannya." 

Kami takut untuk bertanya kepada Hudzaifah, 
lalu saya suruh Masruq untuk menanyakannya 
kepadanya. Hudzaifah lalu menjawab, "Pintu 
itu adalah Umar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Shalat sebagai penebus kesalahan (4)) 

Penjelasan - 

A jiji <!)t : Yaitu malam ini lebih dekat 
dari esok hari. 

: Jamak iBjict , il S$#t adalah sesuatu 
yang digunakan untuk menutupi berbagai 
permasalahan. 


HADITS KE-89: 

5» *4JLfr 4Jdl 

jjli) (jl : J\J (|Ju^ 4jjl 4jjl 

li jl Alil jj\J UT O JulI Jl 

JjjL uUj^l 1 : j 

(ojJLIJI 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah %% bersabda: "Iman akan 

menyebar di Madinah 35 sebagaimana ular 
yang keluar (mencari makan) lalu masuk ke 
dalam lubangnya (untuk berlindung)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan kota 

Madinah" (9), Bab: Iman akan bersarang di 
kota Madinah (6)) 

Penjelasan 

jyti 6l : Yaitu orang-orang beriman 
bergabung dan menyatu. 

Jj : yaitu seperti halnya ular 

keluar dari sarang untuk mencari makanan, 
kemudian ketika merasa takut oleh sesuatu, 
ia segera kembali ke sarang, seperti itu juga 
iman menyebar di Madinah, di dalam jiwa 
setiap orang mukmin ada sesuatu yang 
menuntun ke sana karena kecintaannya 
kepada penghuni Madinah, Nabi 


MERAHASIAKAN KEIMANAN 
BAGI ORANG YANG TAKUT 

HADITS KE-90: 

ilfr 4JJ1 -V 

'h fll) (j 1 A*l£> 4jjl 

35 Yakni orang-orang mukmin akan berkumpul di Madinah 
(Abdur Ra'uf Al-Manawi: Faidhul Qadtr Syarh Al-J3mi' 
Ash-Shaghtr 2/410) 


87 



U L o aSI UJI iJ ^ 12)1 {yi 

IaUajI Ujolj jlaJl» aSUmw^ (_aJI 

wjsU- Jaj ii>5 J^iJ J4-jii 5j 

(o-uu f U}l SjbS’ vV 'A' aW-1 otS' O :j ^jUJl A^p-1) 

Hudzaifah m berkata, Nabi ^ bersabda, 
"Tuliskan untukku nama-nama orang yang 
sudah menyatakan masuk Islam." Maka kami 
menuliskannya untuk beliau sebanyak 1.500 
orang laki-laki. Kami berkata, "Kami masih 
merasakan kekhawatiran dengan jumlah 
kami sebanyak 1.500 itu karena aku pernah 
melihat betul keadaan kami saat diuji, hingga 
ada seorang yang shalat sendirian dalam 
keadaan ketakutan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Surat 
seorang pemimpin untuk rakyat (181)) 


MENDAHULUKAN ORANG YANG 
LEMAH IMAN 

HADITS KE-91: 

jj-^3 5' csfj -^\ 

UiAj jLLwj aJL& ajj! 
jA jaLlj ALll A&l JjJoj 

4353 oSu i* u 4&\ jpj c :cJil 

ULmwo Jl : JUi cU/jJ» <J1 

(UJ U :ciii JpUuJ oiii ilf jilfri U 
jl : JUi U^J^a #ij*i <jl AJJI^d 

ojui «aju jlifrl U (a £*i& jU 

b : JIS jU tjfcllj aJl& AjJl Ajjl Jjjiy 


A ^ A» «AJU v.*»'! OjAfij U» 

j\i)l 3 4 JU\ A*£aJ 

0 ^ r 1 ^ ^ ^ T ; j ^jUji ^->1) 

(U^U-IJt 

Sa'd a» meriwayatkan bahwa Rasulullah 
$5 memberikan makanan kepada rahthan 
(beberapa orang ) 34 dan saat itu Sa'd sedang 
duduk. Tetapi, beliau tidak memberi makanan 
tersebut kepada seorang lelaki , 37 padahal 
orang tersebut yang paling berkesan 
bagiku di antara mereka yang ada . 38 Maka, 
aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? 
Sungguh aku melihat dia sebagai seorang 
mukmin." Nabi membalas, "Atau dia muslim?" 
Kemudian aku terdiam sejenak dan aku 
terdorong untuk lebih memastikan apa yang 
dimaksud beliau. Maka, aku ulangi ucapanku, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si 
fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai 
seorang mukmin." Nabi membalas, "Atau dia 
muslim?" 

La lu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan 
apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi 
lagi pertanyaanku. Lalu Nabi bersabda, 
"Wahai Sa'd, sesungguhnya aku juga ingin 
memberi kepada orang tersebut. Namun, aku 
lebih mendahulukan memberi kepada yang 
lainnya daripada memberinya, karena aku 
takut kalau Allah akan mencampakkannya 
ke neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Apabila 
masuk Islam bukan karena kemauan yang 
benar( 19)) 


36 Kelompok yang berjumlah maksimal 9 orang. 

37 Lelaki tersebut bernama Ju'ail bin Suraqah Adh-Dhamari 
(Shahth AUBukhStrJ Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/18) 

38 Yang paling baik dan benar akidahnya (Shahth Al-BukhM 
Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/18) 


88 



Penjelasan 

o' tlf yaitu karena takut Allah 
melemparkannya ke neraka dalam kondisi 
tertelungkup. 


BUKTI KENYATAAN TERHADAP 
SUATU DALIL MEMBUAHKAN 
KETENANGAN HATI 

HADITS KE-92: 

Jj**j 5' Aic- 4ibl oJjJa -A? 

JIS jjLw /j <uic- 4JJ\ 4JJl 

J.pi ^ «-*a? vj) : J'* & 

(^1 Opy jj J'* 

i£>oit (Jl <£}£> 51? jla 3 tUSjl 4JJ\ 
iLfH ul»J> U Jji» ££ c**J Jjj 
#15)1 

: J»y Jj* v-jL 33 :»UuSll i_j\sS" V : j 

(f^Ul ‘-«s* 2 » o* 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ bersabda: "Kami lebih patut 
untuk ragu dibanding Ibrahim ketika dia 
berkata, 'Ya Rabbku, tunjukkan kepadaku 
bagaimana caranya Engkau menghidupkan 
makhluk yang sudah mati/ Allah berfirman, 
'Apakah kamu tidak beriman (belum yakin)?' 
Ibrahim menjawab, 'Aku telah meyakininya, 
akan tetapi untuk memantapkan hatiku/ 
Dan semoga Allah merahmati Nabi Luth 
yang telah berlindung kepada keluarga 
yang kuat. Dan seandainya aku dipenjara 
dan mendekam di dalamnya dalam masa 
tertentu sebagaimana Nabi Yusuf 
mengalaminya, tentu aku sudah bersegera 


memenuhi permintaan (orang yang akan 
membebaskan aku)." (Al-Baqarah: 260) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Firman Allah, "Dan kabarkanlah kepada 
mereka tentang tamu-tamu Ibrahim" (1 1 )) 

— Penjelasan 

j# «iLilL jd : yaitu, keraguan mustahil 
bagi Ibrahim andai keraguan dialami 
para nabi, tentu aku yang lebih berhak 
ragu daripada Ibrahim. Seperti yang kalian 
ketahui, Ibrahim tidak ragu. Karena aku tidak 
meragukan kuasa Allah untuk menghidupkan, 
maka Ibrahim lebih berhak tidak ragu, 
iji, yaitu Allah Ta’ala. 

£g|j)t U cJU yaitu 

tentu aku bersegera memenuhi panggilan 
untuk keluar dari penjara kala aku meminta 
untuk dibebaskan. Muhyissunnah berkata, 
"Nabi menyebut Yusuf sebagai orang 
sabar karena ia tidak buru-buru meminta 
dikeluarkan dari penjara kala utusan raja 
datang menemuinya, tidak seperti tindakan 
pelaku kejahatan ketika diampuni, meski 
Yusuf sudah lama mendekam dalam penjara. 
Bahkan, yang ia katakan adalah, ' Kembalilah 
kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya 
bagaimana halnya perempuan-perempuan 
yang telah melukai tangannya / (Ytisuf: 50) 
Yusuf bermaksud ingin menegakkan hujah 
terkait penahanan terhadap dirinya yang 
dilakukan secara semena-mena'.’' 


KEISTIMEWAAN NABI MUHAMMAD ^ 
DAN WAJIB MENGIMANINYA 

HADITS KE-93: 

Jli :Jls 4JLC> 411» Ojjyk (^1 *-^Y 

££ U j 'dStj aAC’ 4&I 


89 



$ d\j tj&A\ ds- {y»\ ILLjU ‘ill 

i ^>jls tQ\ 4jJl o\>-j\ U>J <UaJj 1 <jjJl 

Z*\li}\ fji \ju\j I 

Jjji i—b-£ ul \ ukS” :j ijjliJI 4>^>i) 

(JjiU 

Abu Hurairah m berkata, Nabi jg| bersabda: 
"Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah 
diberi keistimewaan-keistimewaan khusus 
yang tidak diberikan kepada manusia lainnya 
sehingga orang-orang beriman kepadanya. 
Adapun yang diberikan kepadaku adalah 
wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka, 
aku berharap bahwa aku adalah Nabi 
yang paling banyak pengikutnya pada hari 
kiamat" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Our'an" 
(66), Bab: Bagaimana turunnya wahyu dan 
wahyu apa yang pertama kali turun (1)) 

HADITS KE-94: 

4ll jl! :j\i tj)l 

^ & j4*j «o ! /A e &\ 

A-ifc 4Ail jCJtL* ^y>\j ££* jZ\ oU£j| 
Ja- 45^1 lil JuaJlj 

^li &»1 «Jufr col? 

A^lolj 

aII 

pJju <-»lj H Y' 

(*Ut, 


Seseorang dari Ahlul Kitab yang beriman 
kepada nabinya dan beriman kepada 
Muhammad gjj dan seorang hamba sahaya 
yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. 
Dan seseorang yang memiliki hamba 
sahaya wanita, lalu dia memperlakukannya 
dengan baik, mendidiknya dengan baik, dan 
mengajarkan kepadanya dengan sebaik-baik 
pengajaran, kemudian membebaskannya 
dan menikahinya. Maka, baginya dua 
pahala." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: 

Mengajarkan ilmu kepada hamba sahaya 
dan keluarganya (31)) 


AKAN TURUN NABI ISA UNTUK 

MENEGAKKAN SYARIAT NABI 
MUHAMMAD & 

HADITS KE-95: 

jlS :JVS uUfr 4J0\ Yjij* jj)l <ioA>- -^0 
4JJl 4JL)\ 

Jjaj 6i ••>*> 

cJjjbU JiLj t U ^Uail «UlyJto 
li-l a Juaj S/ Jji*- J UJI AjjJ-l 

(x>^“' J 1 * rt tSjUvJI 

Abu Hurairah m berkata, Rasulullah ji 
bersabda: "Demi Zat yang jiwaku berada 
dalam genggaman-Nya, sungguh tidak 
lama lagi akan segera turun Ibnu Maryam 
(Isa $gis) yang akan menjadi hakim yang 
adil, menghancurkan salib, membunuh babi, 
membebaskan jizyah dan harta benda 
melimpa ruah sehingga tidak ada seorang 
pun yang mau menerimanya."® 


Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah 
telah bersabda gjj: "Ada tiga orang yang 
akan mendapat pahala dua kali lipat. 


90 


39 Harta menjadi banyak, turun keberkahan, dan kebaikan di 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jual-beli" (34), Bab: 
Membunuh babi (102)) 

Penjelasan 

: Hampir. 

: Berhukum dengan syariat ini. 

JLJujt : Adil. 

C^L&\ : Mematahkan salib secara hakiki 

dan membantah pengagungan kaum Nasrani 
terhadap dirinya. 

\ : Tidak menerima jizyah, dan tidak 

menerima apapun dari orang-orang kafir 
selain Islam. 

jujl JaJuj : Harta benda kian banyak, berkah 
turun, dan kebaikan kian banyak karena 
keadilan dan tidak adanya kezaliman. 

St : Sehingga tidak ada seorang 
pun yang mau menerimanya, karena terlalu 
banyaknya dan masing-masing sudah merasa 
cukup dengan harta yang dimiliki. 


HADITS KE-96: 

j\S «U£> 4&1 (cfcj SjjJa (^1 -SI 

Jjt ISI jklji iji ' | AjJlfe 4JJI 4JJl 

jiiaiUy |Ll=u| jj! 

i_»L W 1* : j a ayd) 

Abu Hurairah e» berkata, Rasulullah ig 
bersabda: "Bagaimana sikap kalian jika Isa 
bin Maryam turun di tengah-tengah 
kalian dan menjadi imam kalian?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Turunnya Isa bin Maryam (49)) 


muka bumi sebab keadilan dan tidak adanya kezaliman di 
dalamnya. Saking banyaknya harta, setiap orang merasa 
cukup dengan apa yang ia miliki. (Shahlh Al-Bukhirt 
Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 2/774) 


Penjelasan 

fJsli : yaitu di dalam shalat, Isa a.s. 

mengikuti imam tersebut. 


KETIKA KEIMANAN TAK LAGI 
DITERIMA 

HADITS KE-97: 

jli :J\J «U£> 4jiil (S?j ojjji “W 

4£>luJI j>yL> AUl 

cdilS ISU jIImJI ^£s 

Cuu H tiUSj ijJUl 

jLU ' ifUty Sjj- ’t : jwiJI : j 

Abu Hurairah berkata, Rasulullah 

bersabda: "Tidak akan terjadi hari kiamat 
hingga matahari terbit dari sebelah barat. 
Apabila matahari telah terbit dari barat 
dan orang-orang melihatnya maka mereka 
semua segera beriman. Itulah saat ketika 
keimanan tidak berguna bagi dirinya. Lalu 
beliau membaca ayat (yang berkenaan 
dengan hal itu)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), surah Al- 
An'am (6), Bab: "Katakanlah: Bawalah ke 
mari saksi-saksi kamu.." (9)) 

HADITS KE-98: 

cl>S :jlS «ilfr %i\ jS -*\A 

jjI (JjJu Jjfc jS G :jl5 jlLiJl lili 


91 



:J\S jal&l 4JJl :cJl 3 j 15 .#jjb vJbjJ 

I4J jijls ipvlll £ jitilS 4iJJ l^jla 

& «ci*- **J£ ^jl ijS jJ 

(l^J JJtLlv (iUi) I^S jo 

•UlIJp^C. C$J v'- « vtS' V*^ ligUJl ^>t) 

(j^LJI (jiyJl v> j*> 

Abu Dzar mengisahkan, "Aku masuk masjid 
ketika Rasulullah gjj sedang duduk. Ketika 
matahari terbenam, beliau bertanya, 'Wahai 
Abu Dzar, tahukah engkau ke manakah 
matahari ini pergi- Aku menjawab, 'Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih tahu/ Nabi menjawab, 
'Sesungguhnya matahari ini pergi meminta 
izin untuk bersujud sehingga diizinkan. Seolah- 
olah dikatakan kepadanya, 'Kembalilah 
engkau dari tempat engkau datang/ maka ia 
muncul di sebelah baratnya/ Kemudian beliau 
membaca, '(Itulah tempat tinggalnya)'." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (79), Bab: 
Bahwasannya, arasy Allah berada di atas 
air, dan Dia pemilik arasy Yang Maha-agung 
( 22 )) 


KRONOLOGI TURUNNYA WAHYU 
PERTAMA 

HADITS KE-99: 

U <Jjl :cJli Jjifjiil j»l liSIft 
t>? p*>j 5a^ AU' 4&I Jj^3 

5iJ ^ o& «fjSi 4 i*jjit (>jii 

AiJl vJi ‘gj-iJI jlS ji* 0#l> ^ll 
JaJ jUj jjJt 5^Cj 

Ajjsjj «Alit Jl (1)1 J 15 ai*JI 0(35 £^CJJI 


Sjyli j| ^»35 p «IUjiJ 

tilL+JI 

^ jiS-ti :jlS UI U : jlS /$l 

:cli £31 : jUS fJ ijil 

ivliil UI U 

UI U :ciii tl^il : jUS (jJu-jI p J^-\ JfA 
:JIa 9 pJ AiJUJl (jj^li <£i$jUu 
jlfr jU^II ^ jk- 15 j5l <ilj 'j jfc***U 1^51) 

4Ul AUl I^J £?£5 (j *^l liljjJ 1^51 

cUj i£z<x> ^ ( J»a 5 <ol£d imj uj ’j» p**j A-J-t 

vii j£. iJZji .jjfcj JjiSj :jUS 
jii :_3^*i lijS^ij «a3sa% juS £#1 ilft 

«A&l} C-JIaI jp C%w>jL 

j*?a «ijbf &\ &>Jk u 

jwj (vllsoll (£yuj <^jlOI 4 %m£suJ c^Jl 
cUl Ji* AJ cJi&jlS .J^>l vUly Jp 
(S^l 4^3*31 lA-i J^»l gj jijj jj iijj AJ 
‘iliAli-l l^y^j \%y\ 51 ^ <A^A> 
jJvi j* ggJi oi^ii vifeJ 
i^wjkt S&j «vmEsu (3i ajji ;u> u Artii^iniu 
^Ltfl U :a 3^ <J cJlil ji l^j-^ 

®J*>’I* ^33 liU ^1 Jj| U :Ojj a) jlil 

i) jUS ^13 u jjS| jdij aIIc. aaji iii 
J^y> jp aUI jji t$jJl ^£1 lli :lijj 
OjS'l <!&!>- Ifej ^ Ia «jd^j aIIc. aI)! 


92 



aUI 4jJl J>j JUj .dUja 

OU |J (|«ju J\j ?jjb t$lj£ jl :jLL*y AJlfr 

<i^ 6l5 ^ ci?- u ^ ii 

Jjjji 1/ii 51/iul tiUjJ 

1>?' ^ V^Ja- v 1 ; r : <J“jl' »J^ v»^ ' :j tSjLkJl <=r->-0 

Aisyah (ibu kaum mukminin) berkata, 
"Permulaaan wahyu yang datang kepada 
Rasulullah adalah melalui mimpi yang 
benar dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi 
kecuali datang seperti cahaya Shubuh. 
Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk 
menyendiri, lalu beliau memilih gua Hira dan 
bertahannuts, yaitu ibadah di malam hari 
dalam beberapa waktu lamanya sebelum 
kemudian kembali kepada keluarganya guna 
mempersiapkan bekal untuk bertahannuts 
kembali. 

Kemudian beliau menemui Khadijah 
mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya 
datang Al-Haq 40 saat beliau di gua Hira. 
Malaikat datang seraya berkata, 'Bacalah/ 
Beliau menjawab, 'Aku tidak bisa membaca/ 
Nabi menjelaskan, 'Maka malaikat itu 
memegangku dan memelukku sangat kuat 
kemudian melepaskanku dan berkata lagi, 
'Bacalah/ Beliau menjawab, 'Aku tidak bisa 
membaca/ 

Maka malaikat itu memegangku dan 
memelukku sangat kuat kemudian 
melepaskanku dan berkata lagi, 'Bacalah/ 
Beliau menjawab, 'Aku tidak bisa membaca/ 
Malaikat itu memegangku kembali dan 
memelukku untuk ketiga kalinya dengan 
sangat kuat lalu melepaskanku, dan berkata 
lagi, 'Bacalah dengan (menyebut) nama 
Rabbmu yang Menciptakan. Dia telah 


40 Al-Haq maksudnya wahyu 


0j 

J <5 


menciptakan manusia dari segumpal darah. 
Bacalah, dan Rabbmulah yang Maha 
Pemurah/ 

Nabi lantas kembali kepada keluarganya 
dengan membawa kalimat wahyu tadi 
dalam keadaan gelisah. Beliau menemui 
Khadijah binti Khuwailidh seraya berkata, 
'Selimuti aku, selimuti akui' Beliau pun 
diselimuti hingga hilang ketakutannya. 
Lalu beliau menceritakan peristiwa 
yang terjadi kepada Khadijah, 'Aku 
mengkhawatirkan diriku/ Maka, Khadijah 
berkata, 'Demi Allah, Allah tidak akan 
mencelakakanmu selamanya, karena engkau 
adalah orang yang menyambung silaturahmi, 
menolong fakir miskin, menghormati tamu 
dan membantu orang-orang yang tertimpa 
musibah/ 

Khadijah kemudian mengajak beliau untuk 
bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin 
Asad bin Abdul 'Uzza, putra paman Khadijah 
yang beragama Nasrani di masa Jahiliyah. 
Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani 
serta menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani 
dengan izin Allah. Saat itu, Waraqah sudah 
tua dan matanya buta. 

Khadijah berkata, 'Wahai putra pamanku, 
dengarkanlah apa yang akan disampaikan 
oleh putra saudaramu ini/ Waroqoh berkata, 
'Wahai putra saudaraku, apa yang telah kamu 
alami?' Maka, Rasulullah pun menuturkan 
peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, 
'Itu adalah Namus, seperti yang pernah Allah 
turunkan kepada Musa. Duhai seandainya 
aku masih muda dan masih hidup saat kamu 
nanti diusir oleh kaummu/ 

Rasulullah bertanya, 'Apakah aku akan diusir 
mereka?' Waraqah menjawab, 'Iya, karena 
tidak ada satu orang pun yang datang 
dengan membawa seperti apa yang kamu 
bawa ini kecuali akan disakiti (dimusuhi). 
Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti 


93 



aku akan menolongmu dengan segenap 
kemampuanku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal diturunkannya 
wahyu" (1), Bab: Telah bercerita kepada 
kami Yahya bin Bukair( 3)) 

Penjelasan 

gJjl jjS artinya cahaya Shubuh 

muncul. Ini hanya dikatakan untuk sesuatu 
yang sudah jelas. 

: Gua Hira. Hira adalah sebuah gunung 
terletak sejauh kurang lebih 3 mil dari 
Makkah, adanya di sebelah bagi yang pergi 
menuju ke arah Mina, dan Jte adalah lubang 
yang ada di gunung (gua). 

: Ini termasuk salah satu G’il yang 
berarti menarik diri, maksudnya si pelaku 
menjauhkan diri dari sumber pekerjaan 
tersebut, sama seperti kata pfc dan vj£ yang 
berarti menjauhi dosa, dengan demikian 
makna adalah menjauhi diri dari 

pelanggaran. 

: Yaitu wahyu. 

.i&j : Yaitu mendekap dan merangkul saya. 

<jhf : Yaitu dekapannya membuat 
saya sangat lelah. 

jUil : Darah beku, seperti kata yang 
menjadi cikal bakal bayi. 

: takut. 

jdi JJfrj : Orang yang tidak hanya mengurus 
diri sendiri. 

jyiiil : Yaitu engkau memberi sesuatu 

kepadaoranglainyangtidakmerekadapatkan 
dari selainmu, kata esS memerlukan satu 
obyek (maful), seperti kata Juli (saya 
mendapatkan harta), dan juga dua obyek, 
seperti jUM <sjk dJii” (saya membuat orang 
lain mendapatkan harta), dan kata dalam 
hadits ini termasuk bagian yang kedua ini. 

<sJzj : Yaitu engkau mempersiapkan 
makanan dan jamuan untuk tamu. 


uJljj Jp oj*:j : Yaitu berbagai peristiwa 
kebenaran. 

JyJUai : penjaga rahasia. 

Wii : adalah hewan kecil, kata ini juga 

secara majaz digunakan untuk manusia, 
maksudnya; andai saja aku ini masih 
muda kala kenabianmu muncul, agar aku 
bersungguh-sungguh dalam membelamu. 

: kuat sekali. 


HADITS KE-100: 

JIS 4JL31 x i & ji\£- -V* 

lio Q JUl tjrjll SjU dilpt JaJ 
^9 U w? Ca ya 31 UI 
JUIil I3ld (j; 

c Jp 
l4ft»)(Jl*o 4&1 JjsU tjjJUj :cJui 

:4)y jl (joiS JSllil 
glSSj j>jll 

jjl ^ liA». v'# ^ v^ ' : J *v-l) 

3abir bin Abdullah Al-Anshari berkata tentang 
kekosongan wahyu, sebagaimana yang 
Rasulullah ^ ceritakan: "Ketika sedang 
berjalan, aku mendengar suara dari langit. 
Aku memandang ke arahnya dan ternyata 
malaikat yang pernah datang kepadaku di 
gua Hira duduk di atas kursi antara langit 
dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang 
seraya berkata, 'Selimuti aku. Selimuti 
aku.' Maka, Allah Ta'ala menurunkan 
wahyu, '(Wahai orang yang berselimut) 
sampai firman Allah, (dan berhala-berhala 


9A 



tinggalkanlah)/ Sejak saat itu, wahyu terus 
turun berkesinambungan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal diturunkannya 
wahyu" (1), Bab: Telah bercerita kepada 
kami Yahya bin Bukair (3)) 

--Penjelasan - 

jrjjl ifi : Wahyu tertahan tidak kunjung turun. 
Ha : Aku merasa takut kepadanya. 

jSHil : % j£l> dan jLfjllll artinya sama, yaitu 
berselimut. 
jiJJt : Dosa. 

: Membanyak. 


HADITS KE-101: 

jc- j> ji\ sf -V> 

i* i>*3" £& (S? ‘ 

cJi yllii v^jU j\l oT^ji j* Jji U 

cJCi jj! Jlii <5 j'' 13^' 

j 5^I JL iiJ ciij «4US 4)1 olc- 5? 
ifcj \2& u S jtfS ‘cii 

Uj Ojjl» :Jii jJLuj AUl Al)l 

o^ls cJLa dJis 

<Uxi» jl |Ji3 OjJajj (Uxm> j\ 

ji pl i j&>’ oj&sj *\£j£j\ pl ij\*\ c>yiL jj 
&Z-p- C~Jll t lili) 

j\5 tlijb SL» :c4as 

fijjlii tgl) isfi jti <i$>c su =£ ijtij 

jii'* 

USjl». i_jU : 5j ^ Yt : ji—asJI "1° : <i *%y*- 0 


Hadits Jabir bin Abdullah. Yahya bin Abu 
Katsir bertanya kepada Abu Salamah bin 
Abdurrahman mengenai ayat Al-Qur' an yang 
pertama kali turun. Maka, ia pun menjawab: 

"Hai orang yang berselimut." (Al-Muddatssir: 

1 ). 

Aku berkata, "Orang-orang mengatakan 
bahwa yang pertama kali turun adalah: 

0 <•£ j'' ciAjj 

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 
yang Menciptakan." (Al-Alaq: 1). 

Maka, Abu Salamah menjelaskan, "Aku 
pernah menanyakan hal itu pada 3abir bin 
Abdullah 08. Dan aku juga mengatakan 
seperti apa yang kamu katakan. Namun, 
Jabir berkata, 'Aku tidak akan menceritakan 
kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang 
telah diceritakan oleh Rasulullah $ 5 . Beliau 
bersabda, 'Aku berdiam diri di gua Hira. 
Setelah selesai, aku pun beranjak keluar 
dan tiba-tiba aku mendengar seseorang 
memanggilku. Maka, aku pun menoleh ke 
sebelah kananku, tapi aku tidak melihat siapa- 
siapa. Ke sebelah kiri juga aku tidak melihat 
seorang pun. Kuarahkan pandanganku ke 
depan juga tidak ada seorang pun yang 
terlihat. Akhirnya aku menoleh ke belakang, 
tapi aku juga tidak melihat siapa-siapa. Lalu 
aku mengangkat kepalaku dan ternyata aku 
melihat sesuatu di atas langit. Setelah itu, aku 
segera mendatangi Khadijah dan berkata, 
'Selimutllah aku dan tuangkanlah air dingin 
pada tubuhku/ 

Pada saat itulah, diturunkanlah ayat ini 
padaku: 


95 



'Hai orang yang berselimut. Bangunlah 
dan berilah peringatan. Dan Tuhanmu 
agungkaniah.'" (Al-Muddatssir: 1-3) 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tafsir" (65), surat: 
Al Muddatsir (74), Bab: Yahya telah 

menceritakan kepada kami). 

ISRA* MI’RAJ 

HADITS KE-102: 

A-lfi- 4»l AUl J jlji (jl 

vJJu* JS :Jl 3 jdwj 

P JS £jiS ji^> 

UUj|j <(A> ySS J* CwJaj *l> p 
£j*S li-l p cIaJ»! p ^iejill 
Lo« 0 l $U*JI (Jl cJL> LJl» (LJ 3 )l »U^Jl (J| (j 
: jli liS ji :Jli C^£il $llijl Jj^> Jli 
|Lij :Jl 3 iSl dl*S jS :Jli liS 

J*jjI jl :Jlii ‘jaiUj 4 JJ| jS juJt 
jJ-j Uli Vlsd 3 l lilit Uli ‘jLii : jii 
ISI «Syll #>U5 jpj sSjUl aUjS Jp tlfrli 
J3 'M3 <SUJ> aUJ jl| 
cis t^Uoll ^13 ^UsJI Csj* Jiii 
C^SjA‘l jiftj «fST lis : jli lii jS 

Jjtl 1 * 4*f Oi-j^l JaIS <A*ij |9m<u) ^LJSj 
i^i® tjUi jaI aJuc jji 53^13 «aj^M 
fJU-il jl| jlij UJj AiljJ jS jlLi 

i&& Jiii &iIji g ul)i jj ^ £3* js 
.^cis tjj^fi j\s 1 a JL 0 i£jU. ij Jiii <^sSi 


ol^uJI £j <Xp-j Aji £ Jti : ( j*o! JIS 
|Jj t^.lc- 4jj| OjJu? jUAljjJJ 
'p\ SSj a 31 jS'i ajI «JUS* cJj 

JIS JLoUJl »U«*JI £j jUaI^Ij UjaII pU-JI £j 

A.Jf' 4A)l JjjA^ UJi3 t^l 

^LtfJI g^lj ^UJl ^b \p-y> Jli jUjib 

ojjs p (jlijSl lift : Jli lis JS :cJLa3 

:cii i^iiJi ^iiJi ^iJb Csji Jiii 
JUS oj> p 15^ ^ : Ji^ lis js 
l jS JS :cJLS t^LSII ^iJIJ ^ib USJS 

USJS jiii jLAl^b ojji ju (^UjC lis :Jl 3 
: Jli lis :cii {^lijl £#15 ^lijl ^ 
<s^ t4 (*^ (®^ - y AjJlc- auI ^aI^I ISa 
jSjIS «p^l dtojo aIS ^LSt ^jLLJ 
JS «SUoj coS^i to^LS 5^**^ ^1 $ a»I 
jp tSU 4AS1 jSji U :Jlii jp £>jj> 
jl ^?Jli Jli ‘8^S 51 **^ j>jS :cJS <SbSl 
(^*S-Ii* ‘Sus J*k3 Si dUsi jii juj 
slSjkA : ^JU3 {j?y» (Jl coS-33 iSjlLs» 
cjiSijs ijSu Sl cUii Jii jjJj 2^13 jiii 
SUj jl ^Jl :Jlii tAJl caS^S tlSjlLi» SSj 3 
yg :Jlii (OtS'IJs «SUS j-Sj S/ JUSI Jii 
cSsjs jii j jiii jiii Si Jj-L> 

CvS^Cwl cJlaS niUj Jiii (js^ji jl 
«(^LJl Sjl-J j^ J&l JS- p jj 


96 



Ilil ciiot p <£ U S/ OlP' Ifc-ii-j 
tiUjl IJjVJJ lijj tjJjJJI JjC> I4I3 I 

rS^Lall ixiji i—i-S” «_jL ^ i_>bS” A :<_$ (jjjUJI *>-j>-\) 

Abu Dzar menceritakan bahwa Rasulullah jg 
bersabda, "Saat aku di Mekah, atap rumahku 
terbuka. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, lalu 
dia membelah dadaku kemudian mencucinya 
dengan menggunakan air zamzam. 
Dibawanya pula bejana terbuat dari emas 
berisi hikmah dan iman, lalu dituangnya ke 
dalam dadaku dan menutupnya kembali. Lalu 
dia memegang tanganku dan membawaku 
menuju langit dunia. 

Tatkala aku sudah sampai di langit dunia, 
Jibril berkata kepada malaikat penjaga 
langit, 'Bukalah/ 

'Siapa?* tanya malaikat penjaga langit. 
'Jibril/ jawab Jibril. 

'Apakah kamu bersama orang lain?' 

Jibril menjawab, 'Ya, aku bersama 
Muhammad jg/ 

Penjaga itu bertanya lagi, 'Apakah dia diutus 
sebagai rasul?* 

Jibril menjawab, 'Benar/ 

Ketika dibuka dan kami sampai di langit 
dunia, ketika itu ada seseorang yang sedang 
duduk. Di sebelah kanan orang itu ada 
sekelompok manusia begitu juga di sebelah 
kirinya. Apabila dia melihat sekelompok 
orang yang di sebelah kanannya, ia tertawa. 
Dan bila melihat ke kirinya, ia menangis. Lalu 
orang itu berkata, 'Selamat datang Nabi 
yang saleh dan anak yang saleh/ 

Aku. pun bertanya kepada Jibril, 'Siapakah 
dia?* 

Jibril menjawab, 'Dialah Adam Adapun 
orang-orang yang berada di sebelah 


kanan dan kirinya adalah ruh-ruh anak 
keturunannya. Mereka yang ada di sebelah 
kanannya adalah para ahli surga, sedangkan 
yang di sebelah kirinya adalah ahli neraka. 
Jika dia memandang ke sebelah kanannya, 
dia tertawa. Dan bila memandang ke sebelah 
kirinya, dia menangis/ 

Kemudian aku dibawa menuju ke langit 
kedua. Jibril lalu berkata kepada penjaganya 
seperti terhadap penjaga langit pertama. 
Maka langit pun dibuka." 

Anas menjelaskan, "Kemudian Nabi jg 
menyebutkan bahwa pada tingkatan langit- 
langit itu beliau bertemu dengan Adam, 
Idris, Musa, Isa, dan Ibrahim. Beliau tidak 
menceritakan kepadaku keberadaan mereka 
di langit tersebut, kecuali bahwa beliau 
bertemu Adam di langit dunia dan Ibrahim di 
langit keenam." 

Anas melanjutkan, "Ketika Jibril berjalan 
bersama Nabi, ia melewati Idris. Maka, Idris 
pun berkata, 'Selamat datang Nabi yang 
saleh dan saudara yang saleh/ 

Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah dia?* 
'Dialah Idris/ jawab Jibril. 

Lalu aku berjalan melewati Musa, la pun 
berkata, 'Selamat datang Nabi yang saleh 
dan saudara yang saleh/ 

Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah dia?' 
'Dialah Musa/ jawab Jibril. 

Kemudian aku berjalan melewati Isa, dan ia 
pun berkata, 'Selamat datang saudara yang 
saleh dan Nabi yang saleh/ 

Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah dia?* 
'Dialah Isa/ jawab Jibril. 

Kemudian aku melewati Ibrahim dan ia pun 
berkata, 'Selamat datang Nabi yang saleh 
dan anak yang saleh/ 

Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah dia?* 
Jibril menjawab, 'Dialah Ibrahim jg/" 


97 



Nabi jj§ bersabda, 'Kemudian aku di-mi'raj- 
kan hingga sampai ke suatu tempat yang aku 
dapat mendengar suara pena yang menulis. 
Kemudian Allah mewajibkan kepada umatku 
shalat sebanyak lima puluh kali. Maka, aku 
pergi membawa perintah itu hingga aku 
berjumpa dengan Musa, la lantas bertanya, 
'Apa yang Allah perintahkan untuk umatmu?' 
'Shalat lima puluh kali/ jawabku. 

Lalu dia berkata, 'Kembalilah kepada 
Rabbmu, karena umatmu tidak akan 
sanggup/ 

Maka aku kembali dan Allah mengurangi 
setengahnya. Aku kemudian kembali 
menemui Musa dan aku katakan bahwa Allah 
telah mengurangi setengahnya. Namun, ia 
berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu karena 
umatmu tidak akan sanggup/ 

Aku lalu kembali menemui Allah dan Allah 
kemudian mengurangi setengahnya lagi. 
Kemudian aku kembali menemui Musa, ia 
lalu berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu, 
karena umatmu tetap tidak akan sanggup/ 
Maka aku kembali menemui Allah. Allah 
lalu berfirman, 'Lima ini adalah sebagai 
pengganti dari lima puluh. Tidak ada lagi 
perubahan keputusan di sisi-Ku/ 

Maka aku kembali menemui Musa dan ia 
kembali berkata, 'Kembailah kepada Rabb- 
Mu/ 

Aku katakan, 'Aku malu kepada Rabbku/ 
Dibril lantas membawaku hingga sampai di 
Sidratul Muntaha yang diselimuti dengan 
warna-warni yang aku tidak tahu benda 
apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke 
dalam surga, ternyata di dalamnya banyak 
kubah-kubah terbuat dari mutiara dan 
tanahnya dari minyak kesturi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: 
Bagaimana diwajibkan shalat ketika Isra' (1)) 


Penjelasan 

: Dibuka. 

: Membelah. 

: Naik. 

: Orang-orang, jamak Slp sama seperti 
kata iLfjf jamak kata 0 U 3 . 

{qibala): Arah. 

: Jamak lllj artinya nyawa. 

: Naik. 

(jff.l/J : Sebuah tempat menonjol yang 
diduduki, huruf lam di sini untuk makna 
‘illah (alasan), artinya saya mendaki untuk 
naik ke tempat tinggi. 

: Suara pena saat para malaikat 
menulis takdir-takdir Allah yang disalin dari 
Lauhul Mahfuzh. 

jfciiji yi- : Sidi adalah pohon bidara, sidratul 
muntaha adalah sebuah pohon di bagian 
paling atas surga, inilah batas terakhir alam 
makhluk pertama dan yang kemudian, alam 
makhluk tidak melampaui batas ini. 

: Sejumlah imam menyebutkan, kata 
ini salah tulis, yang benar adalah L&4 , dan 
janabidz adalah kubah, bentuk tunggalnya 
janbadzah. 

litlJl 1S15 : Tanah surga baunya seperti 
aroma kasturi. 


HADITS KE-103: 

iiJS’ 4&I (J$£3 -VT 

>U£> UI UjO 4.J.C- 4jjl Jli : J15 

«UUjIj aJo- Osii c*J\i 


98 



^-*II3 ‘^^->13 p ‘pjlj jUj 

«Jl^JI < ijUjLl jjij JJ£il 5ji 
y* Jjj| «llioll »L*J| iLjl Jj^o- 

1*3 : jtil : jld Uil : jl| i jjj^ : JVl 

j^dj Aj : ja| S,U5 :j\l A^Sl j-jf 

:JIa 3 Artlfr C%Ju»J j.ST ^ OwJll ht\sf 
J* : jdl *l*-*J' \justd jjjl ^ eb 

j-l : j\3 tilii j* : jl| tjjjk* :j^ lift 

ja5 ‘f** : Jl* 6s^l do' : Ja5 4U' 

jp C^*jlS i£U>- P(_JtDl Aj Cp^s 

«llfjl tu3li ^>J jf <Hj L>yi :SlUl d^J 
: tfi? ‘ jo*f : jsl '1* i- :J*| A^&l 
: ja5 ‘f" j'* J--j? 1*3 : jrf : jrf 

(~4-*}J CwJli aJl»» j^clj Aj 

&jl£ feij g\ £A Sj Cpy» : JV5 caIIc- wLlLli 

: ja| ‘jj>> d'* '1* ^ :JI| ‘Aju'jll *U-lil 

:Ja| aJl& 4&I Hj£ : j*| <3ju» £y> 
fVj % = j*| ‘f*> : ji* ^ j-jl Uij 

‘A-i& c*JL«S c«Jli Z\>- i{ji + 11 

<<L*y»\lM ?U ** Jl UjJlS ^gjj g| £yA Lp»^ 0 JUi 

: Jrf «2US : j** ‘jok* : j'* 'H ^ : jS 

'kjl jii : j^ ^ j^j' *A3j : ja* 

C .*a-L>*3 « £)jj& jp UjjIA »l> P( a £t*JI pjcij Aj 

jp Udts ^1 j^a JXj L>^i :jul <aJl& 
■(Jrf ‘(Jo^ '(3^5 ^4 :Jj <A«wdU«Jl g L>**»3I 

: j*3 «jJUj aJlC- AJJl Ju^ : J\5 <3j*S y» 


cw\l plp* j^Jj AJ Lp^a Ai)l j^jl j£j 

jr? ^ U»^4 : jUl iaIIc. cUL li J& 
3lS=ol U :JIi9 t^j^so Ojjlf V^JlS »*£jj jri 
oj (5Jjo lift Oj : jlli 

lilsia ,^»1 ^ Jp-jj \1a J^ail Aiil aM-I 

: jrf ‘ jdjk* • jal '1* cy : J4l SVlil 

^ jt^j' 1*3 : jsl ‘11^ : jal «iili 

CvJLj Jk-jftl^l j& OtoJll plp- i^JtJl |«jcJj Aj 

d. ^li* Csfj & 'k>* : j^ ‘aIIc- 

Cm^)1 \Xto : JLaI cjLu£ (jj^aJI CwJl 

li| cdlLa <_!)l |*jJ A*| tjj^juil 

d. 'l d?*' ir'i 1^ 1 fij*" 

k^JL 2 o li^j (^^SJm3I Sj 
0 '> ‘jl^l Aajj' l^id' d. 

: jlil ‘jok* cJtli $ o!>^ oiko o'^'l 
jJJll gljftdjl «Aiil ^3 d 
cdliu «5 La> 5 j-d^ jp ivSji ju ol^lJlj 
Cw» _ i :cJlS O aU o Cs :JU3 tfjf'j* c^>- 
‘dlpa ^1&| UI jlS «s^li 5^1^ jp 
S? (lilai 513 (Ad>Uu3l litl j^ol^ll (Jj c-d-lc 

tAsJlli C-AP-^fl «Ajui liUj di ^jl* 

«iliA ju «5idSl5 ju <&4 p ‘5^*0 ' kUdo 

CmjII JamS caJJU p JapO 

OwJll ilw** klupa «aLu JUi 
(Ali. JUi iLw?- \ 4 Juk' :cJl5 OaJL^ U :jul 


99 



OwmuslaI «*J (^1 ij&z :C«J«9 

1 /i^ dj&j 

(<C£=u^UlI JSa <_jU 1 1(3^1 *ju «' =j tSj^' *»■>•') 

Malik bin Sha'sha'ah m berkata. Nabi 
bersabda, "Ketika aku berada di sisi Baitullah, 
antara tidur dan sadar," beliau melanjutkan, 
"Ada seorang lelaki di antara dua laki-laki 
yang datang kepadaku membawa baskom 
terbuat dari emas yang dipenuhi dengan 
hikmah dan iman. Orang itu lantas membelah 
badanku dari atas dada hingga bawah perut, 
lalu dia mencuci perutku dengan air zamzam 
kemudian mengisinya dengan hikmah dan 
iman. 

Kemudian aku diberi seekor hewan 
tunggangan putih yang lebih kecil daripada 
baghal, tapi lebih besar dibanding keledai. 
Tunggangan itu bernama Al-Buraq. Maka, 
aku berangkat bersama Jibril, hingga sampai 
di langit dunia. Lalu ditanyakan, 'Siapakah 
ini?* Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan 
lagi, 'Siapa orang yang bersamamu?* Jibril 
menjawab, 'Muhammad/ Ditanyakan lagi, 
'Apakah dia telah diutus?* Jibril menjawab, 
'Ya/ Maka dikatakan, 'Selamat datang, 
sebaik-baik orang yang datang telah tiba/ 
Kemudian aku menemui Adam dan 
memberi salam kepadanya. Dia lantas 
berkata, '(Ucapan) selamat datang 
bagimu dari anak keturunan dan nabi/ 
Kemudian kami naik ke langit kedua lalu 
ditanyakan, 'Siapakah ini?' Jibril menjawab, 
'Jibril/ Ditanyakan lagi, 'Siapa orang yang 
bersamamu?* Jibril menjawab, 'Muhammad/ 
Ditanyakan lagi, 'Apakah dia telah diutus?* 
Jibril menjawab, 'Ya/ Maka dikatakan, 
'Selamat datang baginya dan ini sebaik- 
baiknya kedatangan orang yang datang/ 
Lalu aku menemui Isa dan Yahya 
Keduanya berkata, 'Selamat datang bagimu 


dari saudara dan nabi/ Kemudian kami naik 
ke langit ketiga lalu ditanyakan, 'Siapakah 
ini?* Jibril menjawab, 'Jibril/ Ditanyakan 
lagi, 'Siapa orang yang bersamamu?' Jibril 
menjawab, 'Muhammad/ Ditanyakan lagi, 
'Apakah dia telah diutus?' Jibril menjawab, 
'Ya/ Maka dikatakan, 'Selamat datang 
baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan 
orang yang datang/ 

Lalu aku menemui Yusuf dan memberi 
salam kepadanya. Dia lantas berkata, 
'Selamat datang bagimu dari saudara 
dan nabi/ Kemudian kami naik ke langit 
keempat lalu ditanyakan, 'Siapakah ini?' Jibril 
menjawab, 'Jibril/ Ditanyakan lagi, 'Siapa 
orang yang bersamamu?' Jibril menjawab, 
'Muhammad/ Ditanyakan lagi, 'Apakah dia 
telah diutus?' Jibril menjawab, 'Ya/ Maka 
dikatakan, 'Selamat datang baginya dan ini 
sebaik-baik kedatangan orang yang datang/ 
Lalu aku menemui Idris dan memberi 
salam kepadanya. Dia lalu berkata, 'Selamat 
datang bagimu dari saudara dan nabi/ 
Kemudian kami naik ke langit kelima lalu 
ditanyakan, 'Siapakah ini/ Jibril menjawab, 
'Jibril/ Ditanyakan lagi, 'Siapa orang yang 
bersamamu?* Jibril menjawab, 'Muhammad/ 
Ditanyakan lagi, 'Apakah dia telah diutus?' 
Jibril menjawab, 'Ya/ Maka dikatakan, 
'Selamat datang baginya dan ini sebaik- 
baiknya kedatangan orang yang datang/ 
Lalu aku menemui Harun jjgps dan memberi 
salam kepadanya. Dia kemudian berkata, 
'Selamat datang bagimu dari saudara 
dan nabi/ Kemudian kami naik ke langit 
keenam lalu ditanyakan, 'Siapakah ini? 1 Jibril 
menjawab, 'Jibril/ Ditanyakan lagi, 'Siapa 
orang yang bersamamu?' Jibril menjawab, 
'Muhammad/ Ditanyakan lagi, 'Apakah dia 
telah diutus?' Jibril menjawab, 'Ya/ Maka 
dikatakan, 'Selamat datang baginya dan 
ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang 
datang/ 


lOO 



Kemudian aku menemui Musa 4§gSs dan 
memberi salam kepadanya. Dia lalu berkata, 
'Selamat datang bagimu dari saudara dan 
nabi.' Ketika aku sudah selesai, tiba-tiba dia 
menangis. Lalu ditanyakan, 'Mengapa kamu 
menangis?* Musa menjawab, 'Ya Rabb, anak 
ini yang diutus setelah aku. Umatnya akan 
masuk surga dengan kedudukan lebih utama 
dibanding siapa yang masuk surga dari 
umatku/ 

Kemudian kami naik ke langit ketujuh lalu 
ditanyakan, 'Siapakah ini?' Jibril menjawab, 
'Jibril/ Ditanyakan lagi, 'Siapa orang yang 
bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad/ 
Ditanyakan lagi, 'Apakah dia telah diutus?* 
Jibril menjawab, 'Ya/ Maka dikatakan, 
'Selamat datang baginya dan ini sebaik- 
baiknya kedatangan orang yang datang/ 
Kemudian aku menemui Ibrahim dan 
memberi salam kepadanya. Lalu dia berkata, 
'Selamat datang bagimu dari saudara dan 
nabi/ Kemudian ditampakkan Al-Baitul 
Makmur kepadaku. Aku bertanya kepada 
Jibril, lalu dia menjawab, 'Ini adalah Al-Baitul 
Makmur. Setiap hari, ada 70 ribu malaikat 
mendirikan shalat di sana. Jika mereka keluar 
(untuk pergi shalat), tidak ada satu pun dari 
mereka yang kembali/ 

Kemudian diperlihatkan kepadaku Sidratul 
Muntaha yang ternyata bentuknya seperti 
kubah dengan daun jendelanya laksana 
telinga-telinga gajah. Di dasarnya ada 
empat sungai yang berada di dalam (disebut 
Bathinan) dan di luar (Zhahiran). Aku bertanya 
kepada Jibril, maka dia menjawab, 'Adapun 
Bathinan berada di surga, sedangkan 
Zhahiran adalah An-Nail dan Al-Furat (dua 
nama sungai di surga)/ 

Kemudian diwajibkan atasku shalat lima 
puluh kali. Aku menerimanya hingga Musa 
$£& menemuiku dan bertanya, 'Apa yang 
telah kamu lakukan?' Aku jawab, 'Aku 
diwajibkan shalat lima puluh kali/ Musa 


berkata, 'Akulah orang yang lebih tahu 
tentang manusia daripada kamu. Aku sudah 
berusaha menangani Bani Israil dengan 
sungguh-sungguh. Dan umatmu tidak akan 
sanggup melaksanakan kewajiban shalat itu. 
Maka itu kembalilah kamu kepada Rabbmu 
dan mintalah (keringanan)/ 

Maka aku meminta keringanan lalu 
Allah memberiku 40 kali shalat. Lalu aku 
menerimanya dan Musa kembali menasihatiku 
agar meminta keringanan lagi. Kemudian 
kejadian berulang seperti itu (nasihat Musa) 
hingga dijadikan 30 kali., Lalu kejadian 
berulang seperti itu lagi hingga dijadikan 20 
kali. Kemudian kejadian berulang lagi hingga 
menjadi 10. Lalu aku menemui Musa dan dia 
kembali berkata seperti tadi hingga dijadikan 
lima waktu. 

Aku kemudian menemui Musa dan dia 
bertanya, 'Apa yang kamu dapatkan?* Aku 
jawab, *Telah ditetapkan lima waktu/ Dia 
pun berkata seperti tadi lagi. Aku katakan, 
'Aku telah menerimanya dengan baik/ Tiba- 
tiba ada suara yang berseru, "Sungguh, Aku 
telah putuskan kewajiban dariku ini dan Aku 
telah ringankan untuk hamba-hamba-Ku. Dan 
Aku akan balas setiap satu kebaikan (shalat) 
dengan sepuluh balasan (pahala)/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Zikirnya Para Malaikat (6)) 

-Penjelasan--- 

: Asalnya Jj \yi yaitu bagian bawah perut 
dan kulit yang lembek. 
olJjM : Berasal dari akar kata yang berarti 
kilat, karena jalannya yang sangat cepat, 
g'* : Ditampakkan, yaitu Baitul Ma'mur yang 
disebut sebagai dhurrah, disingkap, ia tepat 
berada di arah Ka’bah, tempat ini diramaikan 
oleh para malaikat 


lOl 



l&S : Nabaq adalah buah pohon bidara, 
bentuk tunggalnya nabqah, buah ini sangat 
mirip anggur sebelum memerah. 

Jt* JSh : jamak yaitu buyung besar, 

wadah ini terkenal di Hijaz. 

: sebuah perkampungan didekatMadinah, 
bukan Hajar Bahrain, tempat ini dikenal 
sebagai penghasil buyung, satu buyung 
memuat satu timba air, disebut qullah karena 
bejana ini diangkat dan dibawa. 


HADITS KE-104: 

Cf- «Ujji tti\ -VI. 

&jZt\ aH : jli jJuj ^ 

&& 1-u». ^i\j& j»$I 

<3^ ioyiA 

&U cJVJj <0 ipl tu 3d|5 S^il jl 
SlS «lii aiii y 131 otf 4 j£% «jiSJi 53 U. 

^0»! Jli lij vjU V :^y.l »ju -'t) (iljUJI torjp- i) 

Ibnu Abbas ® meriwayatkan bahwa Nabi 
^ bersabda, "Pada malam di-/sra-kan, aku 
melihat Musa seorang yang berkulit sawo 

matang, berbadan tinggi, dan rambutnya 
keriting bagaikan orang Syanu'ah. 4 ' Aku juga 
melihat Isa sebagai seorang yang berdada 
bidang, posturnya tegap atau kekar, kulitnya 
merah agak keputih-putihan, dan rambutnya 
ikal. Aku juga melihat Malik, malaikat 
penunggu neraka dan Dajjal. Semuanya 
Allah perlihatkan kepadaku sebagai tanda- 
tanda kebesaran-Nya. 

41 Syanu'ah: Kabilah dari Qahthan 

102 


® ... AaJ J» ££* <4 ^ ... 

'Maka janganlah kamu (Muhammad) ragu 
menerima (Al-Qur'an itu)/" (As-Sajdah: 23). 
(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan amin dan para malaikat 
berada di langit (7)) 

Penjelasan 

fi \ : Coklat. 

Jlj&l : Panjang. 

liii : Jli\ artinya rambut melengkung 
dan mengkerut (ikal), kebalikan dari rambut 
lurus. 

UJI : Tinggi postur dan warna kecoklatan 
kulitnya mirip orang-orang Syanuah, sebuah 
kabilah dari Qahthan. 

: Tidak jangkung juga tidak pendek. 

o^j J] tjis' ■: Warna kulitnya 
cenderung merah bercampur putih, tidak 
terlalu merah dan tidak juga terlalu putih, 
u-ijll : Rambutnya lurus. 
ioi : Ragu. 


HADITS KE-105: 

Aif Ui jll °Js. oJaS- — \*o 

jli Aji jl>-5)l J)\ 

A^Jj |j :qm Ct Jlli tjdl^ AJufr 

^9» i jsli ii d jii 

j Jj^' 'M v'* r. v'sS' ro .-j <*->{) 

teb» 

Hadits Ibnu Abbas. Mujahid berkata, "Kami 
pernah bersama Ibnu Abbas lalu orang- 



orang menyebut tentang Dajjal. Beliau g£ 
menceritakan bahwa di antara kedua mata 
Dajjal tertulis kata 'kafir/ Maka, Ibnu Abbas 
berkata, 'Aku belum pernah mendengarnya. 
Akan tetapi, beliau bersabda, 'Adapun Musa 
seolah aku melihatnya ketika menuruni 
lembah sambil bertalbiyah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Kalimat 
talbiyah ketika berada di lembah (30)) 

HADITS KE-106: 

j\J : JVS tilft &)1 gjfj J\ -V\ 

4j jaJujj aJlC- 4jjl 4.UI J \y*j 

J\fj 4^ j4*j 'M3 

i)Oj Ji-j Ja lil3 CjVJJ «SJjJLir 

ci c«-ji p 
tlilyii jUM ojus-ll scJLA U^j! yJAl jul 
cuiM j) 4i\jl U\ oa^- 1 Jjid 



ijJVju aMI Jj» i_»U tt :»LuSil >->bS" V :j tSjLJdl A^i-t) 
(LJl£=u iS*j* jJS j) ((5^ lioA»- jHjt Jftj) 

Abu Hurairah m berkata, Rasulullah j££ 
bersabda, "Ketika malam aku di-tera'-kan, 
aku melihat Musa j§gj£. Ternyata dia adalah 
seorang lelaki yang berambut lurus dan 
seakan dia seorang lelaki yang gagah berasal 
dari kalangan Syanu'ah (Yaman). Aku juga 
melihat Isa $§£ yang ternyata dia adalah 
seorang lelaki yang berperawakan sedang, 
berkulit merah seakan ia keluar dari ruang 
bawah tanah (kamar mandi). Sedangkan aku 
adalah anak keturunan Ibrahim yang paling 
mirip dengannya. Kemudian aku disuguhi 
dua gelas, satu berisi susu dan satunya lagi 


berisi khamer (arak, minuman keras). Lalu dia 
berkata, 'Minumlah mana yang kamu suka/ 
Maka aku mengambil gelas berisi susu dan 
meminumnya. Tiba-tiba ada suara, 'Kamu 
telah mengambil sesuai fitrah. Seandainya 
yang kamu ambil adalah khamer, niscaya 
kaummu tersesat/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala "Apakah telah sampai 
kepadamu kisah Musa?", "Dan Allah telah 
berbicara kepada Musa dengan langsung " 
(24)) 

Penjelasan 

L>Jo : Kurus. 

iZj : Tidak terlalu jangkung dan tidak terlalu 
pendek, tapi sedang. | 

JXL & : Maksudnya, wajahnya yang cerah dan 
banyaknya bintik hitam di wajah, ia seakan 
keluar dari sarang burung. 

ois.1 : Yaitu Islam dan keistiqamahan. 


AL-MASIH ISA BIN MARYAM 
DAN AL-MASIH AD-DAjjAL * 2 

HADITS KE-107: 

alfr lioAd- -VY 

jjAiJl iSj UJj fh>j K& 4&I ^e> 

St «jjfrt i JZ} &\ oi 

££ $2 j^ii J&\ j $ 0-Ji l\ 

C*., r l" 

<U3U> 


42 Ada perbedaan arti antara kata Al-Masih pada Isa bin Maryam 
dan Al-Masih pada Ad-Oajjal. Al-Masih pada Isa bin Maryam 
memiliki arti terhapus clari dosa dan segala keburukan. 
Sedangkan Al-Masih pada Ad-Dajjal artinya yang terhapus 
salah satu matanya (yakni buta sebelah). Sebagian ulama 
mengatakan bahwa kata Al-Masih pada Isa bin Maryam sin- 
nya tidak berharakat tasydid (yakni Al-Masih). Sedangkan 
pada Ad-Dajjal sin-nya berharakat tasydid (yakni Al-Massih). 
Semua itu untuk membedakan antara keduanya. (' Umdatul 
Ol/fSyarh AI-BukhlriAI-'Aini 16/25 dan 10/242) 


103 



j : V L U : oUT I- £,UJ| *»>!) 

<r^ 

Abdullah bin Umar mengisahkan, "Suatu hari 
Nabi $5 bercerita di hadapan orang banyak 
tentang Ai-Masihud Dajjai. Beliau bersabda, 
'Allah tidak buta sebelah dan Al-Masih Ad- 
Dajjal buta sebelah kanan, seakan matanya 
seperti buah anggur yang menjorok.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
"Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam 
Al Quran" (48)) 

-Penjelasan 

SrfUJ «£& : Yaitu menonjol, tidak sejajar dengan 
biji-biji anggur lain yang ada dalam setandan. 


HADITS KE-108: 

4A)1 jl3 45)1 -VA 

v*^Jl 4i*l)l 4A)1 <3^ 

<jk JLji 4XJ 

Jp U^»i£ tSU 4*4 lj Jjaib 
1-4A :cJla 9 (CUfib iJfjlajjjbj 

tojj Coj; pJ #1 lAA :l^lil 
^*j|3 «J-iH (jiill jj£-l «UaiaS Ijul> 

<£> jp ^ ^ 

JL>4)I 1^1 U0> 1JU& ^y> :cJlaA «CwJb 
V'# ih V :j tSjUJ' Vj4-0 

W* . 

Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah j$& 
bersabda, "Dan ketika aku bermimpi juga 


diperlihatkan di sisi Ka'bah seorang lelaki 
dalam rupa yang paling baik di antara 
manusia, rambutnya keriting dan panjang 
sampai ke bahunya. Kepalanya seakan 
meneteskan air. la letakkan kedua tangannya 
di atas pundak dua orang laki-laki. Dan ia 
lakukan tawaf (mengelilingi) Ka'bah. Aku 
bertanya, 'Siapakah orang itu?' Mereka 
berkata, 'Dia adalah Al-Masih bin Maryam/ 
Kemudian aku melihat di belakangnya ada 
seseorang berbadan tegap dengan rambut 
keriting sedangkan mata kanannya buta. 
Keadaannya seperti orang yang aku lihat 
sebelumnya, yaitu Ibnu Qathan. Tangannya 
menggandeng pundak seorang laki-laki di 
sebelahnya dan melakukan tawaf di Ka'bah. 
Aku bertanya, 'Siapakah orang itu?' Mereka 
berkata, 'Dia adalah Al-Masihud Dajjai.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
"Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam 
Al Quran" (48)) 

Penjelasan - 

: Coklat (sawo matang). 

JU-jll pj{ : Kecoklatan warna kulit mereka. 

«3)1 : Rambut yang melampaui daun telinga 
dan menyentuh pundak. 

: Tempat menyatunya tulang lengan 
bagian atas dan pundak. 
j£i)l Jtj : menyisir dan meminyaki rambut. 
IKtS : Rambut yang sangat ikal. 

: Abdul Uzza, mati di masa Jahiliyah. 


HADITS KE-109: 

45)1 (s?j 4JJI ol* Jt -V* 

4 4J)l 4J)1 ^*« 4jl 

ci Ai yj** l ^ jijlS" 


104 



^ 'Jz f*j**-l «54? 

lioA»- oU t\ : jLaiSlI <_iL» <_>kS’ ir :j gjjUwJl tey»-i) 
(iU *a**j i^jll tjL>w-i :Jlu .&1 Jyj 

Dabir bin Abdullah m mendengar Rasulullah 
bersabda: "Ketika kaum Quraisy 

mendustakan aku (tentang Isra' dan Mi'raj), 
aku berdiri di Al-Hijir. Allah kemudian 
menampakkan kepadaku Baitul Maqdis. 
Maka, aku mulai menceritakan kepada 
mereka tentang tanda-tandanya, sedangkan 
aku terus melihatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kisah Orang-Orang 
Anshar" (63), Bab: Hadits peristiwa Isra ' dan 
firman Allah Ta'ala “Maha Suci Allah, yang 
telah memperjalankan hamba-Nya pada 
suatu malam" ( 41)) 

Penjelasan--- 

j 4-' : Hijir Ka’bah, dinding Ka’bah sebelah 
utara. 

: Tersingkap. 

«UT : Tanda-tandanya. 


JU lij V er iSjUJI 

Hadits Ibnu Mas'ud. Abu lshaq Asy-Syaibani 
berkata, "Aku bertanya kepada Zirra bin 
Hubaisy tentang firman Allah: 

0 crj' 

'Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad 
sejarak) dua ujung busur panah atau lebih 
dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada 
hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah 
Allah wahyukan/ (An-Najm: 9-10). 
la menjawab, 'Ibnu Mas'ud telah menjelaskan 
kepada kami bahwa Nabi telah melihat Jibril 
bersayap 600 sayap.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan dmin dan para malaikat 
berada di langit (7)) 

— Penjelasan 

J vd : Jarak antara Jibril dan 
Muhammad sgg, atau antara Muhammad dan 
Rabb adalah sedekat dua busur panah Arab. 


SIDRATUL MUNTAHA 

HADITS KE-110: 

£jl — 

(Jlx> 4jjl jJ oJLmi 

U »JU& (^j\3 (jil J1 <~>\S (3^) 
<0 4j1 Sy u uj» ^i\ : jll (j^jl 


APAKAH NABI MELIHAT ALLAH PADA 
MALAM ISRA* 

HADITS KE-111: 

cJJj : J\s jjJslJa M) 

ijj jJJy 4 IL& 4jji <$lj J* ;&f 4 

coi £jl <cii llf <Jt3 JuD oJlii 
Ol «iUjU- jjja :C>jS Jl si 

(UO^ JUS AjJ jJUy 4&I Ijujt 


105 



iijju y>j jli$l S) otji 
$ Uj) ‘(^Ji-I «JLkUl jij 
«l&U* ‘(oUts- g\jj ^ Jl Cs~j ^ ijjl 
Uj) o 135 j»j tojkS' Jui jx> ^ U jLLu ijl 
4j| j^oj ‘(llfr U^wiiaJ ISU jlij ^5jJj 
U ^ JjJ-j)! 0I33 p iCi'jS J ui 
j*?/*- ^ *l£Jj stfili (iUj j? <2b| jjii 

(j/iy> aJjj-^ aJlc. 

ijL \ Sjj-. or i-AsS” ’V» ^U»J\ <*y»-t) 

(g$j biA»- 

Hadits Aisyah. Masruq berkata, "Aku bertanya 
kepada Aisyah i & , 'Wahai ibu, apakah benar 
Nabi $g pernah melihat Rabbnya?' Aisyah 
menjawab, 'Sungguh, rambutku sampai 
berdiri (karena terkejut) atas apa yang kamu 
tanyakan. Ada tiga perkara yang barang 
siapa mengatakannya kepadamu, maka 
sungguh ia telah berdusta. 

Barang siapa mengatakan kepadamu bahwa 
Muhammad gsj pernah melihat Rabbnya 
maka ia telah berdusta. Aisyah lantas 
membaca ayat. Via tidak dapat dicapai oleh 
penglihatan mata, sedangkan Dia dapat 
melihat segala yang kelihatan. Dan Dialah 
Yang Mahahalus lagi Maha Mengetahui/ (Al- 
An'am: 103). 

' Dan tidak mungkin bagi seorang manusia 
pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia 
kecuali dengan perantara wahyu atau di 
belakang tabir/ (Asy-Syura: 51 ). 

Barang siapa yang mengatakan kepadamu 
bahwa beliau mengetahui apa yang akan 
terjadi pada hari esok maka ia telah berdusta. 
Aisyah lalu membaca ayat, ' Dan tiada 
seorang pun yang dapat mengetahui (dengan 


pasti) apa yang akan diusahakannya esok/ 
(Luqman: 34). 

Dan barang siapa yang mengatakan 
kepadamu bahwa beliau menyembunyikan 
sesuatu maka ia telah berdusta. Aisyah 
kemudian membaca ayat, ' Hai Rasul, 
sampaikanlah apa yang diturunkan 
kepadamu dan Rabbmu/ (Al-Maidah: 67). 
Hanya saja, beliau pernah melihat bentuk 
Jibril dua kali.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (60), Surat: An 
Najm (53), Bab: Yahya telah menceritakan 
kepada kami , Waqi' telah menceritakan 
kepada kami (1)) 

Penjelasan 

tiS 13J : Buluku berdiri. 


HADITS KE-112: 

jL&j yt cJlS - W 

J iijf <j !3 & 

*i» _ _ 2 „ * l‘ ' 

, 33 * 2 ! 5 o u ‘Ui>j 

JlS lij i_jU V »Ju ujbS" 0*1 : j «^J-i) 

(*L-JI j SfctfitUj oJ 

Aisyah berkata, "Barang siapa yang 
mengatakan bahwa Muhammad melihat 
Rabbnya, berarti dia telah masuk pada 
persoalan (salah) besar. Adapun yang 
benar, beliau melihat Jibril dalam bentuk dan 
rupa aslinya yang menutupi apa yang ada di 
antara ufuk langit." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan dmfn dan para malaikat 
berada di langit (7)) 


106 



Penjelasan 

: Memasuki suatu urusan besar. 


ORANG MUKMIN PASTI MELIHAT 
ALLAH DI AKHIRAT 

HADITS KE-113: 

4jl)i 4)1 Ji i <s u y > <4' -\ve 
Uj U^ lu f iJc& y* :J\S jju<j iL Lfr 

Uj (U40 Uj llflljl «Hfei 

j£)i iiSj Sft jj 6 ' cS 

jp 

' : 0^' UJ- 00 ' v ® : s? <>>*■') 

(d^r Wj a 0*J :4 U* 

Abu Musa menuturkan bahwa Rasulullah 
bersabda: "Dua bagian dari surga yang 
perabotnya dan segala isi di dalamnya 
terbuat dari perak. Dan dua bagian dari 
surga yang perabotnya serta segala isi di 
dalamnya terbuat dari emas. Tidak ada yang 
menghalangi suatu kaum untuk melihat Rabb 
mereka selain selendang keagungan yang 
ada di wajah-Nya di surga 'Adn." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'T< afsir" (65), Surat: Ar- 
Rahman (55), Bab: Dan selain dari dua surga 
itu ada dua surga lagi (1 )) 


CARA MELIHAT ALLAH DI AKHIRAT 

HADITS KE-114: 

j<Ai)l 51 «Jj^A iioA>- — N\l 

OjjUj ji Jl fjj UjJ <Jj> Ja JUJI 


^ IjJlS djji { juA J jJiJl Jj) 

b 

: jl3 c 4)1 \j Sl lp\S l$J jft 

^ ijjili a^CaII j»jj JAJjo Ajjjj 

< A jujuJl9 JUju (3^ 

,y «JIaII y 

4)1 (UjiilU» oli 

lift 5^^ UI : Jjilj 

4jjl toLjy- Ljj #U> lilfl (lljj bjjb 

tlljj Col i^ 6 sUj UI JjjLs 

jjt ‘jJi> 4*^43 

ail 0*1 jj jj&b H J <^»U J-l^Jl yo jj2| -y 
(|»ll (Jl» p-JJl 

i&!3 Ja «^iIrJji jjj-ii ji« jJ4>- jj 

.iJy» J.V* : jll <(k*j lj)\i ? jl. Lx . J l QySt 
< 4))1 *)ll j03 |#Jju *)/ 4j| t^)l.iJU n Jl 

Jjjj y (L 4 IJ «(I 4 JH&U Jul^l 
A^j 4il Sljl lij Jl- jSyt y f ^3 
lyy^sfr ( 3 ^ a^su^LJI AUl j^I jUJI JaI ^ il^l 
jUU (Ljjji yoj «4jUl jlou Jlf ^ 

Oj^uJl ^il jIjUl aUI t^?«-*JI 

j^Jl iiS'U fST jjl tjliJI ^5 3 jvJ 
«lytlcul ai jlJJl JSI 

CmJJ UT JjljwJ «uil »Ua (I^JlP C«1x-J 
«\1laJI ^4 4 JUI p ‘J^Jjl ^ ilJ-l 

j>JjAj tjiiJij dii jjj jij j£?j olJi 6 ^ 


107 



<jUl (J ■{£ ^rfji ‘Al^*l jlill JaI 

Jf£& o5 tjli3l Js- Jfrj ci jCs\ Uj \j Jjili 
J * 3 j^l cXj-**£> Ja J_^3 ‘lijifS tl^rj 

S/ JjJui <IUi js> JUo Jl dlb eUi 
ci^i fJliLjj 04 ^ J^a lliS U AUl ( _ ? kal9 

^ Aiil £ 4 i jJl iSjj jlill ^ X ^3 Al 

U JIS |fe> (C*^**i (3^ 4jj! aLmi La C-SL*j (l^&lgJ 

( jma31 < 4 ) 4JJ1 JjjLj oU JuX> ^ajij Oj 

Ji^ JUS Sl Jl Sj4*3I c«Jx&I j3 

(JL&l l ^ Uj U :Jjila cJU <£«5* ^ill 

Sl J' c^kfri J} cLl.n.c. Ui Jjilj «duli- 

‘OUS jWSl <Sls>frj S/ :jjill Z£L jfo 

iUji*3 ‘ jU^fj A 4 & SlSi U aSj 
L a J ‘LJjJaj isj^a I 4 SG lili <£jbU oli (Jl 

0 ^ 4j)l aUi U C JC . » ulS jjJwilj 5JJa2Jl I 4 J 

:4JJI JjSls «sM-l ^jij-il oj L> JjJLj <ciCl$ 
cUlk . c-i oS jlJJ' SJjji&i U ^ST jjI L> elit j 
oJttS jil 5*. jUs 'V o? osiipg Sj^ji 
(iL^aJ <eUL> jlsa ^IiSt Sl 4>3 li jJJLs 
tiiil JipO i) JiCj jjj «lla Jj£y J£. Al 
«eliil cS &m \ li^ Ji tJJiui t( ^Sj Jjlli 

**3 jJf lo§ lo^ ^ : Jf j ji. Al Jll 
eUi ell : jl*S 4jjl Jll ^LaSlI aj 04^1 li| 

AjLa ilJLaj 

(jj»uJI Jjai vL ' T ' :0>aSll '• :<i <£>Udl fe^t) 


Abu Hurairah mengabarkan bahwa orang- 
orang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah 
kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat 
nanti?" Beliau menjawab, "Apakah kalian 
dapat membantah (bahwa kalian dapat 
melihat) bulan pada malam purnama, bila 
tidak ada awan yang menghalanginya?" 
"Tidak, wahai Rasulullah", jawab mereka. 
Beliau bertanya lagi, "Apakah kalian dapat 
membantah (bahwa kalian dapat melihat) 
matahari, bila tidak ada awan yang 
menghalanginya?" "Tidak," jawab mereka 
lagi. 

Beliau lantas bersabda, "Sungguh, kalian 
akan dapat melihat-Nya seperti itu juga. 
Manusia akan dikumpulkan pada hari 
kiamat, lalu Allah berfirman, 'Barang siapa 
menyembah sesuatu maka ia akan ikut 
dengannya/ Maka, di antara mereka ada 
yang mengikuti matahari, di antara mereka 
ada yang mengikuti bulan, dan di antara 
mereka ada pula yang mengikuti thaghut- 
thaghut. Maka, tinggallah umat ini, yang di 
antaranya ada para munafiknya. 

Allah pun mendatangi mereka lalu berfirman, 
'Aku adalah Rabb kalian/ Mereka berkata, 
'Inilah tempat kedudukan kami hingga 
datang Rabb kami. Apabila Rabb kami telah 
datang pasti kami mengenalnya/ Maka, Allah 
mendatangi mereka seraya berfirman, 'Akulah 
Rabb kalian/ Allah kemudian memanggil 
mereka, lalu dibentangkanlah Ash-Shirath di 
atas neraka Uahannam. Dan akulah orang 
yang pertama berhasil melewatinya di antara 
para rasul bersama umatnya. 

Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang 
dapat berbicara kecuali para rasul. Ucapan 
para rasul ketika itu adalah, 'Ya Allah 
selamatkanlah, selamatkanlah/ Di dalam 
Dahannam terdapat besi yang ujungnya 
bengkok seperti duri sa'dan (tumbuhan yang 
berduri tajam). Pernahkah kalian melihat duri 
sa'dan?" "Ya, pernah," jawab mereka. 


108 



Beliau melanjutkan, "Sungguh, dia seperti 
duri sa'dan. Hanya saja, tidak ada yang 
mengetahui ukuran besarnya duri tersebut 
kecuali Allah. Duri tersebut akan menusuk- 
nusuk manusia berdasarkan amal-amal 
mereka. Di antara mereka ada yang dikoyak- 
koyak hingga binasa disebabkan amalnya, 
ada pula yang dipotong-potong kemudian 
selamat melewatinya. 

Hingga ' apabila Allah berkehendak 
memberikan rahmat-Nya bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya dari penghuni neraka, 
maka Allah memerintahkan malaikat 
untuk mengeluarkan siapa saja yang 
pernah menyembah Allah. Para malaikat 
pun mengeluarkan mereka. Mereka 
dikenal berdasarkan tanda bekas-bekas 
sujud ( atsarus sujud). Dan Allah telah 
mengharamkan kepada neraka untuk 
memakan (membakar) atsarus sujud. Lalu, 
keluarlah mereka dari neraka. 

Setiap anak keturunan Adam akan dibakar 
oleh neraka kecuali mereka yang memiliki 
atsarus sujud. Maka, mereka keluar dalam 
keadaan sudah hangus terbakar (gosong). 
Setelah itu, mereka disiram dengan air 
kehidupan sehingga jadilah mereka tumbuh 
seperti tumbuhnya benih di tepian aliran sungai. 
Setelah itu, selesailah Allah memutuskan 
perkara di antara hamba-hamba-Nya. Dan 
yang tinggal hanyalah seorang yang berada 
antara surga dan neraka. 

Dia adalah orang terakhir yang memasuki 
surga di antara penghuni neraka yang berhak 
memasukinya. Dia sedang menghadapkan 
wajahnya ke neraka seraya berkata, 'Ya 
Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka. 
Sungguh, angin neraka telah meracuniku 
dan baranya telah memanggangku/ Allah 
lantas berfirman, 'Seandainya kamu diberi 
kesempatan lagi, apakah kamu tidak 
akan meminta yang lain lagi?' 'Tidak, demi 
kemuliaan-Mu, ya Allah/ jawab orang itu. 


Maka Allah memberikan kepadanya janji 
dan ikatan perjanjian sesuai apa yang 
dikehendaki orang tersebut. Kemudian Allah 
memalingkan wajah orang tersebut dari 
neraka. Maka, ketika wajahnya dihadapkan 
kepada surga, dia melihat taman-taman 
dan keindahan surga hingga terdiam dan 
tertegun sesuai apa yang Allah kehendaki. 
Kemudian orang itu berkata, 'Ya Rabb, 
dekatkan aku ke pintu surga/ Allah berfirman, 
'Bukankah kamu telah berjanji dan mengikat 
perjanjian untuk tidak meminta sesuatu 
setelah permintaan kamu sebelumnya?' 
Orang itu menjawab, 'Ya Rabb, aku tidak mau 
menjadi ciptaan-Mu yang paling celaka/ 
Allah kembali bertanya, 'Apabila telah 
diberikan permintaanmu yang sekarang ini, 
apakah nantinya kamu tidak akan meminta 
yang lain lagi?* 'Tidak, demi kemuliaan-Mu. 
Aku tidak akan meminta yang lain setelah ini/ 
jawab orang itu. Maka, Rabbnya memberikan 
kepadanya janji dan ikatan sesuai apa yang 
dikehendati orang tersebut. Orang tersebut 
pun didekatkan ke pintu surga. 

Ketika orang itu sudah sampai di pintu 
surga, dia melihat keindahan surga dan 
taman-taman yang hijau serta kegembiraan 
yang terdapat di dalamnya. Orang itu 
terdiam dan tertegun sesuai apa yang Allah 
kehendaki. Kemudian orang itu berkata, 
'Ya Rabb, masukkanlah aku ke surga/ Allah 
berfirman, 'Celakalah kamu dari sikap kamu 
yang tidak menepati janji. Bukankah kamu 
telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk 
tidak meminta sesuatu setelah diberikan 
apa yang kamu minta?' Orang itu berkata, 
'Ya Rabb, janganlah Engkau menjadikan 
aku ciptaan-Mu yang paling celaka/ Maka, 
Allah tertawa mendengarnya, lalu Allah 
mengizinkan orang itu memasuki surga. 
Setelah itu, Allah berfirman, 'Bayangkanlah/ 
Lalu orang itu membayangkan hingga 
setelah selesai apa yang ia bayangkan. 


109 



Allah berfirman kepadanya, 'Dari sini/ Dan 
demikianlah Rabbnya mengingatkan orang 
tersebut hingga manakala orang tersebut 
selesai membayangkan, Allah berfirman 
lagi, 'Ini semua untuk kamu dan yang serupa 
dengannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan Sujud (1 29)) 

— ---Penjelasan 

: Perdebatan. 

jamak ojctfi artinya setan atau 
berhala, atau setiap pemimpin kesesatan. 
p* maksudnya ditambahi alif 

dan nun untuk arti dilebih-lebihkan, artinya 
di tengah-tengah neraka Jahanam. 

: jli danjU-f artinya melalui shirath. 

: Jamak i>JS sama seperti bentuk kata 
!>J$ f artinya kayu atau besi di bagian ujungnya 
terdapat pengait. 

giiiUl : sejenis tumbuh-tumbuhan berduri, 
salah satu makanan unta terbaik. 

: Binasa. 

: Memotong kecil-kecil. 
ijJUdii : Mereka terbakar dan menghitam. 

: Benih-benih tanaman padang pasir yang 
tidak bisa dimakan. 

JP' : Apa saja yang dibawa air sungai, 
seperti tanah dan semacamnya. 

J&\ : Dari sisi neraka. 

(jils : Ia meracuni dan membinasakanku. 
tl : Kobaran dan gejolak api. 


HADITS KE-115: 


: j\l Sf dl \l\ £Sj j 

^ £jj S f^aTld 

vli jd : jll 

uA?w?' uJbJui t( 3 jJuju U |»j5 

< {• ; ,f __ 

cS» J*- X 

jf j* i* sii' 5 ^ ^ 

‘Vlr*’ '4*'^ Jjj <u 

uj lp\l ^ J 'i** 

4AJ ^^saj jj JUl c4JJl 

juy t£jLlS 0' Ju>y 1^3 'i Ui «5)j Sj 

JUu pj ^ 4 ?» ^ (^Ja3Uxj u 3 
«.Waj US" li 

‘^5 Vi ^ C^i P <JUus <4X)I 

JU-i j! juy 5j3jiu9 Ui 

0^ <J->- ^4?" ^ 5j3a3L«**fl <1 

H^a< ii, >r^ U ^ 4 } JlJLi ^ j>-\& J' Jj ££ <US' Juou 
jkAll3j\i 5j3jisS ^liJl CJbi jJjj 
U*4M* Ulj AjJ| lio 

jll illj j&j ^ jiP (X 

®S!3 & ‘jdl' 

co' 'i' J[>2*s Jj' I4J 

Ja Jjils tplljj^h Sn « u i^ a j Sli iLj 
^c> Ojly>s* yu ZjT 4 JUjJ 

j^u*o 5o ijhij (X ^ <a|Ci 

< U> u>J u 3 S4ss-n»wj J\jj 4JJ 


110 



OW J*? 5 ** Jjj ju UuJS 

•r**- 

SJj-* Z ■/***--» a :Jls (Jwu^>i La J 4i)l U UJJ 

$ a^HU< sSLZS-j «J-JS&j uL^i£> aIL& 
jIjJuLii \^J jiSJ jAL iulifr iSj-i 

■@ 5 $ ^ &ji 5 ' 

jrUj ipSS jlil lgl>vSj 

‘r^ - s^o^j-^j ‘cAj*^ 
3 «j^mAjla (J jJtfL &Mt s "s Uj L?*** t-wgfa*A 
lji3 li\3 jCaJJ j^ajj cb*^ «*5 

&!^S ^ j «yi" ‘fi^i yg?j S? ^ f4»t 

5jJ-»Juj ili« !>>^ 

£ fii*-j l^iil :J\ju 4Ut Jjili 

ijdl fjsfcj oUj| JUi* 

£ 6^ 33 f' 4 *™> j f^j 3 ^ *j^ jp f*ji^ 
j* jjpypili caISUi <- 3 Ltfjl (Jlj 4*33 

Ci ^33-j !***' Sy& fj 5*S^ 

&* 0 fy4v^* H ufl i J^r? 

Cj. fjly jZ* 0 j ^*5 fj bt* 

5j»pC£3 o^i 15* J^r? *5^3 

4&1 5l) |jij 5 \S fJ 0^ :££■*' jS' <J^ 

(l^lfrUw Sil» JiS oiS jl 5 * d'^ti* f^i ^ 
ci>2*® OyfJ-35 4£=J^LJlj Oja^ ( M ’ * 1 ** 

j\2ll <Lh+s { J a*jLJi «j^P-l JL m> Cm^j jUi \ 
oljiU *bJL»£*l j 3 Colp! 


Ul’ 4*£jL> ‘j^' aU il JUj i!bU 

k-uU- j 3 jl^Jl cwi 

jy » w ll (j| (3^" l >*3 00 li* Jl O^UflJl 

$ JiaJl jl I4L0 5^ Cr^*' 5^ ^r? 

byrj^ J*S' 

Jjfcl Jj A *3 wU^I 

Sfj ke^uA’ Jlft jj*J Aiil A\isc- 

ii» liJLaj ^Lvj U fisJ f ^3 JU-j «ojili ji^- 

:JUu ^ilt Jji oL tt obS” ^V : j tiJjUJI 

(5>U Wj Jl Lr^b ji*ji *j^ 

Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kami 
bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah kita akan 
melihat Rabb kita pada hari kiamat?' Nabi 
balik bertanya, 'Apakah kalian merasa 
kesulitan melihat matahari dan bulan ketika 
terang benderang?' 'Tidak/ jawab kami. 
Nabi melanjutkan, 'Begitulah kalian tidak 
kesulitan melihat Rabb kalian ketika itu, 
selain sebagaimana kesulitan kalian melihat 
keduanya/ 

Kemudian beliau bersabda, 'Lantas ada 
seorang penyeru memanggil-manggil, 
'Hendaklah setiap kaum pergi menemui 
yang disembahnyal' Maka, pemuja salib 
pergi bersama salib mereka, pemuja patung 
menemui patung-patung mereka, dan 
setiap pemuja tuhan bersama tuhan-tuhan 
mereka hingga tinggal orang-orang yang 
menyembah Allah, entah itu orang yang baik 
atau durhaka dan ahli kitab terdahulu. 
Kemudian Jahannam didatangkan dan 
dipasang, la seolah-olah fatamorgana. Lantas 
orang-orang Yahudi ditanya, 'Apa yang 
dahulu kalian sembah?* Mereka menjawab, 
'Kami dahulu menyembah Uzair anak Allah/ 
Lalu ada suara, 'Kalian dusta! Allah sama 



sekali tidak mempunyai istri dan tidak pula 
anak. Lalu apa yang kalian inginkan?' Mereka 
menjawab, 'Kami ingin jika Engkau memberi 
kami minuman.' Lantas ada suara, 'Minumlah 
kalian!' Mereka lalu berjatuhan di neraka 
Jahannam. 

Lantas orang-orang Nasrani diseru, 'Apa yang 
dahulu kalian sembah?' Mereka menjawab, 
'Kami dahulu menyembah Isa Al-Masih, anak 
Allah/ Maka, dijawab, 'Kamu semua bohong! 
Allah sama sekali tidak mempunyai istri atau 
bahkan anak. Apa yang kalian inginkan?' 
Mereka menjawab, 'Kami ingin agar Engkau 
memberi kami minuman/ Lalu dijawab, 
'Minumlah kalianl' Dan langsung mereka 
berjatuhan di neraka Jahannam hingga 
tersisa manusia yang menyembah Allah, 
entah yang baik atau berbuat durhaka. 
Mereka ditanya, 'Apa yang menyebabkan 
kalian tertahan, padahal manusia lainnya 
sudah pergi?' Mereka menjawab, 'Kami 
memisahkan diri dari mereka dan kami 
adalah manusia yang paling membutuhkan- 
Nya. Kami dengar, ada seorang juru seru 
yang menyerukan, 'Hendaklah setiap kaum 
menemui yang mereka sembah!' Hanya saja, 
kami menunggu-nunggu Tuhan kami/ 

Beliau melanjutkan, 'Lantas Allah (AlOabbar) 
mendatangi mereka dengan bentuk yang 
belum pernah mereka lihat. Kemudian Allah 
berfirman, 'Akulah Tuhan kalian/ Mereka 
menjawab, 'Engkau adalah Rabb kami dan 
tidak ada yang berani mengajak-Nya bicara 
selain para nabi jg/ Para nabi kemudian 
berkata, 'Bukankah di antara kalian dan 
Allah ada tanda yang kalian kenali?' Mereka 
menjawab, 'Ya, yaitu betis/ 

Allah pun menyingkap betis-Nya sehingga 
setiap mukmin bersujud kepada-Nya. Lalu, 
tersisalah orang-orang yang sujud kepada 
Allah karena riya' dan sum'ah sehingga 
ia pergi sujud dan punggungnya kembali 
menjadi satu bagian. Kemudian titian 


(jembatan) Jahannam didatangkan dan 
dipasang antara dua tepi Jahannam/ 

Kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, memang 
jembatan Jahannam tersebut misterinya 
apa?* Nabi menjawab, 'Jembatan itu bisa 
menggelincirkan, menjatuhkan, ada pengait- 
pengait besi, ada duri-duri yang lebar dan 
tajam. Durinya terbuat dari kayu berduri yang 
bernama sa'dan (kayu berduri tajam). Orang 
mukmin yang melewatinya sedemikian cepat. 
Ada yang bagaikan kedipan mata, ada yang 
bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, 
dan ada yang bagaikan kuda pilihan. Ada 
yang bagaikan kuda tunggangan, ada yang 
selamat dengan betul-betul terselamatkan, 
namun ada juga yang selamat setelah 
tercabik-cabik oleh besi-besi pengait itu, atau 
terlempar di neraka Jahannam karenanya. 
Hingga manusia terakhir kali melewati 
dengan diseret seret, dan kalian tidak 
bisa sedemikian gigihnya menyumpahiku 
terhadap kebenaran yang jelas bagi kalian 
daripada terhadap seorang mukmin ketika 
itu kepada Allah AlOabbar. Jika mereka 
melihat bahwa mereka telah selamat di 
kalangan teman-teman mereka, mereka 
berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
kawan-kawan kami mendirikan shalat 
bersama kami, berpuasa bersama kami, dan 
beramal bersama kami/ Allah berfirman, 
'Pergilah kalian. Siapa di antara kalian yang 
di dalam hatinya masih ada seberat dinar 
keimanan maka keluarkanlah dia/ Dan 
Allah mengharamkan bentuk mereka dalam 
neraka. 

Maka, mereka datangi kawan-kawan 
mereka sedangkan sebagian mereka telah 
terendam dalam neraka. Ada yang sampai 
telapak kakinya, setengah betisnya, sehingga 
mereka keluarkan siapa saja yang mereka 
ketahui. Kemudian mereka kembali dan Allah 
berkata, 'Pergilah kalian sekali lagi. Dan 
siapa yang kalian temukan dalam hatinya 


112 



seberat atom keimanan maka keluarkanlah 
dia/ Maka, mereka keluarkan siapa saja 
yang mereka kenal/ 

Abu Sa'id berkata, 'Jika kalian tidak 
memercayaiku maka bacalah: 

liii. d)j ojj jjl Jul jiijij 'i alit 5! 

0 ... 

' Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seberat 
biji sawi pun. Jika ada kebaikan maka Allah 
melipatgandakan balasannya/ (An-Nisa': 
40). 

Maka para nabi, malaikat, dan orang-orang 
yang beriman, semuanya memberi syafaat. 
Kemudian Allah Al-Jabbar berkata, 'Syafaat- 
ku masih ada/ Lantas Allah menggenggam 
segenggam dari neraka dan mengentaskan 
beberapa kaum yang telah terbakar. Mereka 
kemudian dilempar ke sebuah sungai di 
pintu surga yang bernama Sungai Kehidupan 
sehingga mereka tumbuh dalam kedua 
tepinya sebagaimana biji-bijian tumbuh 
dalam genangan sungai yang kalian sering 
melihatnya di samping batu karang dan 
samping pohon, apa yang di antaranya 
condong kepada matahari maka berwarna 
hijau, dan apa yang di antaranya condong 
kepada bayangan maka berwarna putih. 
Lantas mereka muncul seolah-olah mutiara 
dan dalam tengkuk mereka terdapat cincin- 
cincin. Mereka kemudian masuk surga 
hingga penghuni surga berkata, 'Mereka 
adalah utaqa Ar-Rahman (orang-orang yang 
dibebaskan Arrahman). Allah memasukkan 
mereka bukan karena amal yang mereka 
lakukan dan bukan pula karena kebaikan 
yang mereka persembahkan sehingga 
mereka memperoleh jawaban, 'Bagimu yang 
kau lihat dan semisalnya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala "Wajah-wajah (orang-orang 
mukmin) pada hari itu berseri-seri" (24)) 


Penjelasan 

OjijUii : Kalian berselisih dan bersaing dengan 
seorang pun. 

: Maksudnya langit. 

Ijivi : Cerah, maksudnya mendung yang 
menutupi langit, lenyap, 
ol jikj : Sisa-sisa. <L\^S\ : Sesuatu terlihat di 
tengah siang hari di tengah udara yang sangat 
terik yang berkilau seperti air. 

(•jail j*!) & ^-1 $- : Yaitu kami pergi 
meninggalkan semua orang di dunia saat 
kami lebih memerlukannya pada hari ini. 
Mungkin terdapat salah tulis di sini, karena 
kata ganti tunggal di sini tidak merujuk ke 
kata ganti mana pun. Berbagai salinan lain 
menyebut kata ganti tunggal, baik yang 
tertera dalam matan maupun syarah. 

C& : Satu tulang punggung, sehingga ia 
tidak bisa sujud. 

%y. i&zjs : Tempat licin yang menggelincirkan 
kaki. 

: Jamak yaitu besi bengkok 
seperti pengait untuk mengait sesuatu. 
zSjJ. : Tanaman yang ditanam di tanah, 
memiliki duri, menjerat siapa pun yang 
melintasinya, U& hi : Lebar dan luas, 
lebar bagian atasnya namun kecil bagian 
bawahnya. 

: Bengkok. 

«jyUIT : Seperti kedipan mata. 

J3-I : Jamak Sji-f, yaitu kuda tangkas 

yang cepat larinya. 

^jll : Unta. 

JLjils. : Dicakar dan dikoyak. 
iS'j&Z : Pingsan. 
liiUi : Permintaan. 

\jL »&\ : Mereka terbakar. 

ZzL\ Jijif : Jamak liy , demikian kata ini 
didengar dari orang-orang Arab tidak sesuai 


113 



dengan qiyas, artinya bagian awal dari 
sesuatu, maksudnya membuka jalan menuju 
istana-istana surga. 

£ : Di kedua tepi sungai. 
kL\ : Kata menyeluruh untuk biji-biji sayuran. 
JlUi : Apa pun yang dibawa aliran 
air, seperti tanah, ketika biji terbelah dan 
tertanam di aliran air, ia tumbuh dalam 
sehari-semalam, sehingga ia disamakan 
seperti biji-bijian ini karena cepat tumbuh 
dan elok. 


KEPASTIAN ADANYA SYAFAAT 
DAN KELUARNYA ORANG YANG 
BERTAUHID DARI NERAKA 

HAD1TS KE-116: 

jit jiJ* ;jii jdij *!£ Jiii ^ 
: JU 'i Jiii jji; jifj <*lf i dii 

« jSj*«l JjS I4JU 

(■ A JUwJl ^>'1 ££ (iijti) SliLl jl LSU 
jj 1*31 (jJmmII wl> Ij-M CwJJ 
ajj£U» 

OLi)ll JiU V U \o :0LiV' t J *^t) 
(JL*^ 

Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda: "Ahli surga telah masuk ke 
surga dan ahli neraka telah masuk neraka. 
Lalu Allah berfirman, 'Keluarkan dari neraka 
siapa yang di dalam hatinya ada iman 
sebesar biji sawi/ Maka, mereka keluar dari 


neraka dalam kondisi yang telah menghitam 
gosong. Mereka kemudian dimasukkan ke 
dalam sungai hidup atau kehidupan (perawi 
ragu-ragu). Lalu mereka tumbuh bersemi 
seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. 
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia 
keluar dengan warna kekuningan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 

Keutamaan-keutamaan orang-orang beriman 
dalam beramal (15)) 

-Penjelasan 

kL\ : Seperti tanaman rerumputan, 

maksudnya sayuran karena ia tumbuh 
dengan cepat. 

: Menyenangkan orang yang 

memandang. 

: Melengkung, ini membuat tanaman- 
tanaman beraroma harum semakin indah 
karena tanaman-tanaman ini bergerak-gerak 
dan melengkung. Persamaan di sini dari sisi 
kecepatan dan keindahan. 


ORANG YANG TERAKHIR KELUAR 
DARI NERAKA 

HADITS KE-117: 

ilfr C$?J Ji &\ -UC -UV 

flfiS jl :fL ,J jli 

Jjfcl j»Tj Isyj»- jGJl 

ji-SG «lili &\ jjij 5 'S 

£9 l$jl 4/Jl \ 4 jUl «ilil 

(-Jiii J jils C( 5 ^Js ijjJJj <J>j G J jiii 
£»jli l^ll l$liCl 

JJiil J jiii tjjSU tlj G J jiii 


114 



C)} jl SyfcLftj Lojjl CU ^)l# 4j£M 

Jl Jjilj <Coj 3I JlJUl «JsL& JJU J1J 

4X3l jj*«3 Co 13 Juli tiUUl Co |3 ,J-? «ii^wu 

«j^ly ojo cUc^» jjuij 4 II& 4X»1 J-tf 

ijjoa ilil Jfcl (j Si <xUx :J\Ju 5^J 

(jUIj iii-l SJue v->U «\ :ij\3 jJi >_>bS" A\ j tSjUdl <*-^>-l) 

Abdullah bin Mas'ud as» meriwayatkan, 
Nabi jgg bersabda: "Sungguh aku tahu 
penghuni neraka yang terakhir kali keluar 
dan penghuni surga yang terakhir kali masuk, 
yaitu seseorang yang keluar dari neraka 
dengan cara merayap. Allah berfirman, 
'Pergilah kamu dan masuklah ke dalam 
surga/ Maka orang tersebut mendatanginya 
dan terbayang baginya bahwa surga telah 
membludak. Orang itu kemudian kembali 
dan berujar, 'Wahai Rabbku, kudapati 
surga telah membludak/ Allah berfirman 
lagi, 'Pergi dan masuklah ke surga/ Maka 
ia kembali dan terbayang baginya bahwa 
surga telah membludak. Lalu ia kembali 
dan mengatakan, 'Ya Rabbku, kudapati 
surga telah membludak/ Allah berfirman 
lagi, 'Pergi dan masuklah surga, dan bagimu 
surga seluas dunia dan bahkan sepuluh kali 
sepertinya— atau— bagimu seperti sepuluh 
kali dunia/ Hamba tadi lantas berkata, 
'Engkau menghinaku atau menertawaiku, 
sedangkan Engkau adalah Raja diraja?"' 

Dan kulihat Rasulullah tertawa hingga gigi 
gerahamnya kelihatan seraya berkomentar, 
"Itulah penghuni surga yang tingkatannya 
paling rendah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar " (81), 
Bab: Sifat Surga dan Neraka (51 )) 

Penjelasan 

\£Z ' Tertulungkup di atas wajahnya. 


TINGKAT TERENDAH PENDUDUK 
SURGA 

HADITS KE-118: 

:j\i ilft 4JJ) ($?j cUU doUff- -WA 

4X1 1 IjaJUtfj 4*JlC> 413 1 43Jl JL 
UjJ jp UauL*JL»l j) (j jJLc &>Cjpl 
col pT y* 

‘trZJJ & pWj 0X0 4X3 1 dUi»- 
f\i>j XS> 12 J «cU IjjJfwJs 4^aJ}Ql J *}3 
Jjibj <^c3uk>- J5 Joj c— J 

:JJju3 4jjjt*3 4X3 1 4jbu JJ1 
^5 jll b^l «4*3Lk» JS Joj « c~J 
CmJ Jj^JLhd AjjSUj 4X31 #j3-1 

1 4X31 aJJS’ (5^1 b*»' ‘4iLk> 

tAoLL» jS'ju* CwJ <JJdU9 djjjCl 

lj*51 tp^sUA CuJ {J 4jjjCs I^SjI 

j»jLiu U dj JaC- jji £JuuJ aJwV. 4X31 lll^ 

lili »(^3 Jp jilioli Uj AjSi 

JUd jaJ ,4X11 pli) U (Ij^Io CotSj 4 Xj|3 

^a/5 ^13 jlj «djaju Jji» «CL 0 I 3 £Sj 1 
£A &1 jU (^13 

cr? fiv' p i 

jl 4x31x31 ^ aJju IjL>Uj ^5ll x^*1 p tilsU 

6t2l Cr* 4 ^ 

(jVJIj <cX-\ i_)\j 8^ JijUjJI 1 — >b5” A\ cSjUJl 

Anas bin Malik a» mengatakan, Rasulullah 
IH bersabda, "Pada hari kiamat, Allah 


115 



mengumpulkan seluruh manusia. Mereka 
berujar, 'Duhai sekiranya kita meminta 
syafaat kepada Rabb kita sehingga 
Dia bisa meringankan penderitaan kita 
di tempat ini/ Maka mereka menemui 
Adam dan mengutarakan hajat mereka, 
'Engkaulah manusia yang diciptakan Allah 
dengan tangan-Nya dan Dia tiupkan ruh- 
Nya kepadamu. Dia juga memerintahkan 
para malaikat untuk sujud kepadamu maka 
tolonglah engkau meminta syafaat kepada 
Rabb kami/ Namun, Adam menjawab, 'Di sini 
bukan tempatku untuk meringankan kalian/ 
Adam lalu menyebut kesalahannya dan 
berujar, 'Datangilah Nuh, rasul pertama yang 
Allah utus/ 

Maka mereka mendatangi Nuh. Namun, 
ternyata Nuh juga menjawab, 'Di sini bukan 
tempatku untuk memberi pertolongan/ Lantas 
Nuh menyebut kesalahannya dan berujar, 
'Datanglah kalian kepada Ibrahim yang telah 
Allah jadikan sebagai kekasih-Nya/ Mereka 
pun mendatanginya, tetapi ia juga berujar, 
'Di sini bukan tempatku untuk meringankan 
kalian/ la pun menyebut n kesalahannya 
seraya berujar, 'Datanglah kalian kepada 
Musa yang Allah telah mengajaknya bicara/ 
Mereka pun mendatangi Musa, tapi dia juga 
mengatakan, 'Saya tak berhak meringankan 
kalian/ Musa kemudian menyebut kesalahan 
pribadinya, seraya berujar, 'Datanglah kalian 
kepada Isa/ Mereka pun mendatangi Isa, 
dan dia juga mengatakan, 'Saya tak berhak 
meringankan kalian/ lanjutnya, 'Datanglah 
kepada Muhammad sebab dosanya 
yang dahulu dan yang akan datang telah 
mendapat ampunan/ 

Mereka pun mendatangiku dan aku meminta 
izin kepada Rabbku. Ketika aku melihat- 
Nya, aku langsung tersungkur sujud dan 
Dia meninggalkanku sekehendak Allah. 
Lantas ada suara memanggil-manggil, 
'Angkat kepalamu. Mintalah, kamu akan 


diberi. Utarakan keluh-kesahmu, kamu akan 
didengar. Mintalah syafaat, kamu akan 
diberi/ Langsung aku angkat kepalaku dan 
memuji Rabbku dengan pujian yang Dia 
ajarkan kepadaku. Lantas aku memberi 
syafaat dan Dia memberiku batasan, 
kemudian aku keluarkan mereka dari neraka 
dan kumasukkan surga, kemudian aku 
kembali dan tersungkur sujud semisalnya 
pada kali ketiga, keempat, hingga tak tersisa 
orang di neraka selain yang ditahan oleh Al- 
durian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sifat Surga dan Neraka (51 )) 

Penjelasan 

d/J : Aku tidak berada di tempat dan 
rumah yang kalian kira, maksud beliau 
maqam syafaat. 

J : Yaitu ia menjelaskan kepadaku setiap 

tahapan-tahapan syafaat. 


HADITS KE-119: 

^9 JlJ iiUU ^1 -\\\ 

iiOil $ bl :j\j jjuj &£. a 
dj>& 

IjJ C— J mSjI fS 

{AiJSj 

W 

IjI ijJuj Uf. 4JJl 

^ ‘J, (ij jp b'&fe 


116 



Xa\^2\ lilLjj t5"Sn S? l$J «JuH 

u 

AjJ^i 

p jiill Jl&ld «oUil y* %£**• 

:jULi ‘I jL> 11 iJ p «.ul^fcll! <£U*J o Jo^U 

«Jaau J-lj £-4 J5j «2H|3 £#}i JuJt \j 
JlJLj jul i&>\ oj b :Jj5\l S ^Lt S 

jl jjjS J lila Ajti y 4*^ py*‘^ 

oi^li ijC-l jo i J aaIa JiJaj\i <0^41 y 
X+£ b fiju>ba 4 ] ji-l |k) A^We^Jl t i i Jjj 
(juu jHy <(iU fe««A J3j KiLulj £Sjl 

JiJajl juls ,jJ#l ‘Jj-ol C>j G Jjfl\i i ( ili5 
Jlli* jSl Jil *J£ yt £4 £^»-13 
Jilajld ‘jlUl j* ^Ibl j«o J3}> £*>■ 
p <-U&3l <iU*i oJl^Is 4ju\^]| Sjfrl p jiall 
ttiL*' j ju^ b Jli*3 4 J jj>’\ 

C>j b JjSlI i^iJa uduj 

Jjej jjv «*fo ij S j\S *y ^ &\ 
& y \£s &-J& 

v-A) 'n :-Ua-jill I— >b$” Vf : j iSjUyJI A^y»-t) 

»W^' £* fji Jw 

Anas bin Malik berkata, "Muhammad - telah 
bercerita kepada kami, 'Dika hari kiamat 
tiba, maka manusia satu sama lain saling 
bertumpukan. Mereka kemudian mendatangi 
Adam dan berkata, 'Tolonglah kami agar 


L-Jj Jvt jf ' b :JlLj a) ij 

\b* ya £^*-ls jiHil :JU-i tjpl 


mendapat syafaat Rabbmu.' Namun, Adam 
hanya menjawab, 'Aku tak berhak untuk 
itu. Datangilah Ibrahim, sebab dia adalah 
Khalilurrahman (Kekasih Ar-Rahman).' 

Lantas mereka mendatangi Ibrahim, namun 
sayang Ibrahim berkata, 'Aku tak berhak 
untuk itu, coba datangilah Musa sebab dia 
adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah 
(kalimullah).' Mereka pun mendatangi Musa, 
namun Musa berkata, 'Saya tidak berhak 
untuk itu, coba mintalah kepada Isa sebab 
ia adalah roh Allah dan kalimah-Nya.' Maka 
mereka pun mendatang Isa. Namun, Isa juga 
berkata, 'Maaf, aku tak berhak untuk itu. 
Cobalah kalian temui Muhammad ^ 5 / 

Mereka pun mendatangiku sehingga aku pun 
berkata, 'Aku kemudian meminta izin Rabbku 
dan aku diizinkan. Allah mengilhamiku 
dengan puji-pujian yang aku pergunakan 
untuk memanjatkan pujian terhadap-Nya, 
yang jika puji-pujian itu menghadiriku 
sekarang, aku tidak melafalkan . puji-pujian 
itu. Aku lalu tersungkur sujud kepada-Nya, 
lantas Allah berfirman 'Wahai Muhammad, 
angkatlah kepalamu. Katakanlah, engkau 
akan didengar. Mintalah, engkau akan 
diberi. Mintalah keringanan, engkau akan 
diberi keringanan.' 

Maka aku menghiba *Wahai Rabbku, 
umatku-umatku.' Allah menjawab, 'Berangkat 
dan keluarkanlah dari neraka siapa saja 
yang dalam hatinya masih terdapat sebiji 
gandum keimanan.' Maka, aku mendatangi 
mereka hingga aku pun memberinya syafaat. 
Kemudian aku kembali menemui Rabbku 
dan aku memanjatkan puji-pujian tersebut, 
kemudian aku tersungkur sujud kepada- 
Nya. Lantas ada suara, 'Hai Muhammad, 
angkatlah kepalamu. Katakanlah, engkau 
akan didengar. Mintalah, engkau akan 
diberi, Dan mintalah syafaat, engkau akan 
diberi syafaat.' Maka aku berkata, 'Umatku, 
umatku.' Maka Allah berfirman, 'Pergi dan 


117 



keluarkanlah siapa saja yang dalam hatinya 
masih ada sebiji sawi keimanan/ 

Maka, aku pun pergi dan mengeluarkannya. 
Kemudian aku kembali memanjatkan puji- 
pujian itu dan tersungkur sujud kepada- 
Nya. Lantas Allah kembali berkata, 
'Hai Muhammad, angkatlah kepalamu. 
Katakanlah, engkau akan didengar. 
Mintalah, engkau akan diberi. Dan mintalah 
syafaat, engkau akan diberi syafaat/ Maka 
aku berkata, 'Wahai Rabbku, umatku, 
umatku/ Maka Allah berfirman, 'Berangkat 
dan keluarkanlah siapa saja yang dalam 
hatinya masih ada iman meskipun jauh lebih 
kecil daripada sebiji sawi/ Maka aku pun 
berangkat dan mengeluarkan mereka dari 
neraka. Kemudian aku kembali untuk keempat 
kalinya dan aku memanjatkan dengan puji- 
pujian itu kemudian aku tersungkur sujud dan 
diserukan, 'Wahai Muhammad, angkatlah 
kepalamu. Ucapkanlah, engkau didengar. 
Mintalah, engkau diberi. Dan mintalah syafaat, 
engkau akan diberi syafaat/ Maka aku 
berkata, 'Wahai Tuhanku, izinkanlah bagiku 
untuk orang-orang yang mengucapkan la 
llaha Ulatlah/ Maka Allah menjawab, 'Demi 
kemuliaan, keagungan, dan kebesaran-Ku, 
sungguh akan Aku keluarkan siapa saja yang 
mengucapkan la llaha mallah."' 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tauhid" (97), Bab: Firman 
Rabb 'Azza wa Jala kepada para nabi dan 
selain mereka pada hari kiamat (36)) 

Penjelasan 

$ cJj : Kedudukan ini bukan milikku. 


HADITS KE-120: 
jj :jl3 Alt A&l Sjjji» 

‘(j & piHy A&I 4i\ Jjij 


:J\! ju uji I4I0 

f» JaJ t<uQJI fkjj ju m UI 

«i 

Sfj u jUJ' 1 & jkg 

03 U S/l (Jjolj ‘5jJu2fr 

JiA jj ^ sit 

jol Ojjd (jojuJ jm\o)I 

tiliLv t j^lll jj! col :aJ aJlp 

A^su^Ul _^o)3 j* dLs ^ajj csoL ojjl 

U jl S/l ‘dL>j jl UJ t(£U 
51 fiT Jjili \i*Jb 03 U jl ^jj S/i a1? A 

Ali* aJu3 lJuj fj Cjh£- jij^il 03 jj 

jijifwSJl ijlj «aLu oJuu JjJj 

jl lj*A3l jmAI (AJLmAaS 

jl l^iil 

AAJl 03J < j?j*)II JaI jl Jjl col 

U jl <j;jS Sll «iUj jl UJ ^iil cljj5l& lol& 

^Jl Uvhc. 03 jfj jfr jj 5J : Jj«l3 oli A 

sOaj u«ax; jjJj -Ul» aJlJ uoij |L3 

jp AJ ^15 *aSjU 

jl IjJbil «tSjji- jl l^JbSl 

^•3 ^ ^ ^ # 

C»ul U 

j| ^ A 1 ' J*' j? AlA>j a 3 jI 

dj 5i A A ^ <ii <i£ S/i *&ij 

(jjj <aLu aJu3 p iJa£> jtj^Jl 03 


118 



£>tiS CojJ* CwS' 03 JI 3 ‘Hio oJuu C~thJu 

‘iSjS’ Jl lyiil (oGoS 

<J*y> G jH* ‘(/V 5 >lH J*Jo Jl 

Jp ^o^isuj AoJUo^ 4JJ\ dlUiS 40)1 JjJoj col 

o*3 Ia Jl (3 j 3 *ill iiUj Jl ^ £*“■! *o£^ 

^axi p ip2£- j£)l ji Jp 5[ Jjili 
cJl£s 03 J[j (HlU oJUU UvittJ jJj (Hio H-i 

l^jbol |^«uU ^wA J ^uJ3J (\4kjU .^Ajl UuA4 
Oj^S ‘j^-OLf j| jlfeil i^jl. j| 
AaJl& 40)1 40)1 J^*oj Col ^M j ufr U j jU3 

CwJSj (AOa £^jjj ^jJa Jl Ullll 4I*JSj jjUj 
U Jl ^J3 S? ‘d gi\ «llU> 0*31 4 «pllt 

jJiJl 03 Jj 51 \_s““*£ Jjo* 3 p- 
eJou CJhiu jJ J HjU Hlfl clwaij ly kfr 
(J-mOj (&3 jS*OJ fJj ‘Hio 
‘jjuj aJlc- 40Jl ji ol£ Jl Ijlftil Ji 
U : j jJjJLj (^Juw^ ^J»fr 4X)l J*0 lo*^ ^)jjLj3 
Jifr 03 j p \>-j 40)1 Col 0*3* 

Jl V2J £jLil (J>«G Uj dLjo Jo p jju U cU 40)1 

.4*3 tfl U j| jJj S/l ‘GGj 

Jft Jjj ll>Uo ^5ll jSjill Os£ jl* JiHitl 
jlolJl *OoGfi p jjp 40J| ££aj p J?J 
G :JUj p (jJ> oil Jp 4 ^*Ha> p Uuii 4*I& 

^sijls !£A& (4Jaju J*o (dLolj £3jl 0*4^ 
U :JIa* 3 cJj U Jjol Oj U jjjol :Jj3l3 *{$?]} 

jo jLfelfr 4»u> S/ p <iUii p j»oi H36 


p 3 i jUj «Hit oi^f & £jri\ oUi 

^5 -m-ao (^^|3 : Jl3 .0^1 Jo dUS tfjMi Uli 

H^.1 ^jUoa ja £j£-l3*oJt JU U 5i *o*J 

Hio 5^4 Uo Jl (J3>rj Ow# 5i? Gj 

ijji <_>U 0 :») ‘j}** 'V ijj-OJI v r >bS' to : j ^jUOI) 

Abu Hurairah s» mengisahkan bahwa 
Rasulullah diberi sepotong daging. Maka 
beliau pun mengangkat lengannya dan 
beliau menyukai daging itu hingga beliau 
menggigitnya. Setelah itu beliau bersabda, 
"Aku pemimpin manusia pada hari kiamat, 
tahukah kalian kenapa? Allah akan 
mengumpulkan semua manusia dari yang 
pertama hingga yang akhir dalam satu tanah 
lapang. Seorang penyeru akan menyeru 
mereka, pandangan menembus mereka dan 
matahari mendekat. Duka dan kesusahan 
manusia sampai pada batas yang tidak 
mampu mereka pikul. Orang-orang saling 
berkata satu sama lain, 'Apa kalian tidak 
melihat yang telah menimpa kalian, apakah 
kalian tidak melihat siapa yang memberi 
kalian syafaat kepada Rabb kalian/ 
Orang-orang saling berkata satu sama 
lain, 'Hendaklah kalian menemui Adam/ 
Mereka lantas menemui Adam lalu berkata, 
'Engkau adalah bapak seluruh manusia. 
Allah menciptakanmu dengan tangan- 
Nya, meniupkan ruh-Nya padamu, dan 
memerintahkan para malaikat bersujud 
padamu. Berilah kami syafaat kepada 
Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi kami, 
apa kau tidak melihat yang menimpa kami?' 
Adam berkata kepada mereka, 'Rabbku 
saat ini benar-benar marah. Dia tidak 
pernah marah seperti itu sebelumnya dan 
tidak akan pernah seperti itu sesudahnya. 
Dulu Dia melarangku mendekati pohon tapi 


119 



aku durhaka. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. 
Pergilah pada selainku, pergilah ke Nuh/ 
Mereka mendatangi Nuh lalu berkata, 'Hai 
Nuh, engkau adalah rasul pertama untuk 
penduduk bumi. Allah menyebutmu sebagai 
hamba yang sangat bersyukur. Berilah kami 
syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak 
lihat kondisi kami, apa kau tidak melihat 
yang menimpa kami?' Nuh berkata kepada 
mereka, 'Rabbku saat ini benar-benar 
marah. Dia tidak pernah marah seperti itu 
sebelumnya dan tidak akan pernah seperti 
itu sesudahnya. Dulu aku pernah berdoa 
keburukan untuk kaumku. Oh diriku, oh diriku, 
oh diriku. Pergilah kepada selainku, pergilah 
ke Ibrahim/ 

Mereka mendatangi Ibrahim lalu berkata, 
'Wahai Ibrahim, engkau nabi Allah dan 
kekasih-Nya dari penduduk bumi. Berilah 
kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak 
lihat kondisi kami, apa kau tidak melihat yang 
menimpa kami?' Ibrahim berkata kepada 
mereka, 'Rabbku saat ini benar-benar 
marah. Dia tidak pernah marah seperti itu 
sebelumnya dan tidak akan pernah seperti 
itu sesudahnya. Dulu aku pernah berdusta 
tiga kali— Abu Hayyan menyebut ketiganya 
dalam hadits ini. Oh diriku, diriku, diriku. 
Pergilah kepada selainku, pergilah ke Musa. 
Mereka menemui Musa lalu berkata, 
'Wahai Musa, engkau utusan Allah. Allah 
melebihkanmu dengan risalah dan kalam- 
Nya atas seluruh manusia. Berilah kami 
syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat 
kondisi kami, apa kau tidak melihat yang 
menimpa kami?' Musa berkata kepada 
mereka, 'Rabbku saat ini benar-benar 
marah. Dia tidak pernah marah seperti itu 
sebelumnya dan tidak akan pernah seperti 
itu sesudahnya. Dulu aku pernah membunuh 
jiwa padahal aku tidak diperintahkan untuk 
membunuhnya. Oh diriku, diriku, diriku. 
Pergilah kepada selainku, pergilah ke Isa/ 


Mereka mendatangi Isa lalu berkata, 'Hai 
Isa, engkau adalah utusan Allah. Kalimat-Nya 
yang disampaikan ke Maryam, ruh dari-Nya, 
engkau berbicara pada manusia saat masih 
berada dalam buaian. Berilah kami syafaat 
kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi 
kami, apa kau tidak melihat yang menimpa 
kami?' Isa berkata kepada mereka, 'Rabbku 
saat ini benar-benar marah. Dia tidak pernah 
marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan 
pernah seperti itu sesudahnya (namun, ia 
tidak menyebut dosanya). Oh diriku, diriku, 
diriku. Pergilah ke selainku, pergilah ke 
Muhammad/ 

Mereka mendatangi Muhammad lalu 
berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah 
utusan Allah, penutup para nabi, dosamu 
yang telah lalu dan yang kemudian telah 
diampuni. Berilah kami syafaat kepada 
Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi kami?' 
Lalu, aku pergi hingga sampai di bawah 
'Arasy. Aku tersungkur sujud pada Rabbku lalu 
Allah memulai dengan pujian dan sanjungan 
untukku yang belum pernah disampaikan 
pada seorang pun sebelumku. Kemudian 
dikatakan, 'Hai Muhammad, angkatlah 
kepalamu. Mintalah, pasti kau diberi. Berilah 
syafaat, nicaya kau diizinkan untuk memberi 
syafaat/ 

Maka aku mengangkat kepalaku. Aku 
berkata, 'Wahai Rabb, umatku. Wahai Rabb, 
umatku. Wahai Rabb, umatku/ Dia berfirman, 
'Hai Muhammad, masukkan orang yang tidak 
dihisab dari umatmu melalui pintu-pintu surga 
sebelah kanan dan mereka adalah sekutu 
semua manusia selain pintu-pintu itu/" 

Setelah itu, beliau bersabda, "Demi Zat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, jarak antara 
dua daun pintu-pintu surga seperti jarak 
antara Mekah dan Himyar atau seperti jarak 
antara Mekah dan Bashrah." 


120 



(HR. Bukhari, Kitab: 'Tafsir" (65), Surat: Al Isra' 
(17), Bab: (Yaitu) anak cucu dari orang-orang 
yang Kami bawa bersama-sama Nuh (5)) 

Penjelasan 

tjl* : Mengambil sebagian daging 
kambing dengan ujung-ujung gigi beliau. 

Lf\j : Tanah lapang dan datar. 

’jQ l : Meliputi mereka semua, tidak 
ada sesuatu pun dari mereka yang samar 
bagi-Nya karena tanahnya rata dan tidak ada 
penghalangnya. 

jJ- : Maksudnya Shan’a karena ia adalah 
negeri tempat keledai. 


NABI MENYIMPAN SYAFAAT UNTUK 
UMATNYA PADA HARI KIAMAT 

HADITS KE-121: 

Jd 4i\ J jlj "o'Ji'J* J} -W 

« Ju/ll (likJpJU ojfiO :jJuj a! I ft 4&1 

j»jj ifrUii jjfrS <i)i «aui piit oi 

AiliiJI 

jJ JS :JUs JjS n si 

(gtjoUatSU* 

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: 
"Setiap Nabi mempunyai doa yang telah 
dikabulkan. Sedangkan aku, insya Allah terus 
akan menyimpan doaku sebagai syafaat 
untuk umatku pada hari kiamat nanti." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala Katakanlah: Sekiranya lautan 
menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat 
Rabbku( 31)) 


HADITS KE-122: 

1*1*^ A*lfr Aiil 

•Je» J 15 jl S/lji jb « j? :J 13 

£o\liJI j»j> AC-lii 

•_*£o gjj J$3 <_»L \ A* :j cSjliJl 

(tjl^CUw* 

Anas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: 
"Setiap Nabi pernah meminta suatu 
permintaan, — atau beliau bersabda— setiap 
Nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan, 
sedangkan aku ingin, insya Allah menyimpan 
doaku sebagai syafaat untuk umatku pada 
hari kiamat nanti." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Setiap Nabi memiliki doa yang mustajab (1 )) 

PERINGATKAN KERABATMU YANG 
DEKAT 

HADITS KE-123: 

:jli ii& aI) I SJjJa -\?T 

jjil 5^ aJl£- 4JJl aUI <Jj*j 
\j :Jli 

,^£>1 *)/ <l£stdiil jjSil \ij^- jl 

", i , _ , __ 0t _ A t / ly 

jil o lio u** ^ G lili AiJl jjj 

u*jEl3l .uc- j^llc- Ij \i*i ajjI ^ jl ^a ic. 

ilc. ~Cjuo \jj lili Ajbl (iLfr S/ 

dii ilbll \jj lili Aill «aLc- ^1 Sl AiJl 


121 



y o JLi U aJL& 4Jdl 

UjJtt <0)1 ^9 (jJuLfr t(JU 

aL^JI Ji-Aj Ja <_Aj W :LL<ajl\ i_ibS” «« :,j ^jUkJl 

(vjVAt^JA 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
berdiri ketika turun ayat: 

5*J »jSV ' j^!5 

'Dan berilah peringatan kepada keluarga- 
keluargamu yang terdekat.' (Asy-Syu'ara': 
214). 

Beliau berseru, *Wahai kaum Quraisy (atau 
ucapan semacamnya), peliharalah diri 
kalian karena aku tidak dapat membela 
kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai 
Bani 'Abdi Manaf, aku tidak dapat membela 
kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai 
Abbas bin 'Abdul Muthallib aku tidak dapat 
membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. 
Wahai Shafiyah bibi Rasulullah, aku tidak 
dapat membela kamu sedikit pun di hadapan 
Allah. Wahai Fathimah putri Muhammad, 
mintalah kepadaku apa yang kamu mau dari 
hartaku, sungguh aku tidak dapat membela 
kamu sedikit pun di hadapan Allah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: 
Apakah wanita dan anak termasuk kerabat? 

OD) 

HADITS KE-124: 

Ia) :jll L4I& AUl -VTt 

tiUaAjj (ojjJ&I cJjl 

pi-y 4*ic- <U)I 4J)I 
\jj> y I^Ul \\aXJe G u4)l 

3I : Jlis aJJI lyu!>Vi 


U £)\S I jIsLl lli 

^Jo 30 (jl! :Jll <Gj^ GLii- 

S/l U£*3fr U dU Cj :i r v$) jjI j 15 «ajjJi oIjlc- 
(CJj <j)l IjG c*J) cJjU ^15 jL3 1 I 4 ) 

(<_i—jj LJa». l->\j \ 

Ibnu Abbas ^ berkata, "Ketika turun ayat: 



‘Dan berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang terdekat/ (Asy-Syu'ara': 
214). 

Yaitu, kaum kerabatmu yang benar-benar 
ikhlas. Rasulullah keluar hingga naik 
ke atas bukit Shafa dan berseru, 'Wahai 
sekalian manusia.' Orang-orang Ouraisy pun 
bertanya, 'Siapakah orang ini?' Akhirnya 
mereka pun berkumpul kepada beliau. 
Beliau bersabda, 'Bagaimana pendapat 
kalian, jika aku mengabarkan bahwa di 
balik bukit ada pasukan berkuda akan 
segera keluar (menyerang), apakah kalian 
akan membenarkanku?' Mereka menjawab, 
'Ya, kami belum pernah mendengar kamu 
berdusta.' 

Beliau kemudian bersabda, 'Sesungguhnya 
aku adalah seorang pemberi peringatan bagi 
kalian bahwa di hadapanku ada azab yang 
sangat pedih.' Maka Abu Lahab pun berkata, 
'Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah 
hanya lantaran ini kamu mengumpulkan 
kami?' Setelah itu, ia langsung beranjak dan 
turunlah firman Allah: 

O cloj c- 4 ) <J|I IjJ cJj 
'Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan 
sesungguhnya dia akan binasa/ (Al-Lahab: 
1). 


122 



(HR. Bukhari, Kitab: ' Tafsir " (65), Surat: Al- 
Lahab (17), Bab: Yusuf telah menceritakan 
kepada kami (1)) 


-Penjelasan 

jUl* : Penjelasan firman Allah, 
"Dan berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang terdekat . " 

Jl : Sebuah tempat di Makkah. 

t : Kata yang diucapkan orang 
yang meminta pertolongan, asal kata ini 
diucapkan ketika orang-orang berteriak 
untuk menyergap, karena biasanya mereka 
menyergap pada pagi hari, seakan orang 
yang mengatakan h berkata, "Pagi hari 
telah tiba, maka bersiap-siaplah kalian untuk 
menyergap musuh.” 

& : yaitu semoga Allah membuatmu binasa 
dan rugi. 


SYAFAAT NABI UNTUK ABI THALIB 
DAN MERINGANKAN SIKSANYA 

HADITS KE-125: 

U r Ju-j flLt £ut jvS ilt 

:J15 dU dllfr 

45^11 ij. 5^ ^ S/jjj gUwi-S» ££ 

(jjl A-aJ <_>U t* :jUajSll i—i II» tr : j 

(vJU, 


Al-Abbas bin Abdul Muthallib m berkata 
kepada Nabi $£, "Mengapa Anda tidak 
menolong pamanmu, padahal dia yang 
melindungimu dan marah demi membelamu?" 


Beliau bersabda, "Dia berada di tepian 
neraka. Seandainya bukan karena aku, dia 
tentu sudah berada di dasar neraka." 43 
(HR. Bukhari, Kitab: "Kisah Orang-Orang 
Anshar" (63), Bab: Kisah Abu Thalib (40)) 

Penjelasan 

ul Kyl : Melindungi, menjaga, dan 

membelamu. 

: Air menggenang di tanah hingga 
sebatas mata kaki, selanjutnya kata ini 
digunakan secara majaz untuk api. 


HADITS KE-126: 

431 4Jdl ijjl “W' 

<4 Ifr tjj Luj aIIc- 4JJI 

^ jifui ru&Jt pj JjiUiL 4JbiJ :JUfl 

ifrUi 4JU ^JU 4^91^ j\Ul gl^a?v2» 

Idi i_jL t* ijLaiS/l iL» (jbS" It* :j 

(vJU,' 


Abu Sa'id Al-Khudri a® mendengar Nabi 
% ketika beliau bercerita di sampingnya. 
Beliau menyebutkan tentang pamannya (Abu 
Thalib). Beliau berkata, "Semoga syafaatku 
bermanfaat baginya pada hari kiamat." 
Maka, dengan syafaat beliau itu, Abu Thalib 
berada di tepian neraka, di mana air neraka 
(yang mendidih) mencapai kedua mata 
kakinya dan membuat bergolak otaknya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kisah Orang-Orang 
Anshar" (63), Bab: Kisah Abu Thalib (40)) 


43 Ini menunjukkan bahwa hanya iman dan takwa yang 
dapat menolong kita dari api neraka. Bukan ayah, anak, 
paman, atau ibu kita. 


123 



PENGHUNI NERAKA YANG PALING 
RINGAN SIKSANYA 

HADITS KE-127: 

: JlS do-U- -NfV 

jllJl JaI 5j*t 51 pAj 4&I 

Q gey J0 £»Cil! jijj \jlie- 

ifrUi I4 L« lj£ 

(jUlj iiJ-l 4JU0 «-»L o\ : jli jll i_>bS” A\ (.5 jUJl <»-^»-l) 

Nu'man bin Ba$yir mendengar Nabi ^ 
bersabda: "Penghuni neraka yang paling 
ringan siksanya adalah seseorang yang 
kedua telapak kakinya dipakaikan sandal 
(dari neraka), kemudian otaknya mendidih " 
(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sifat Surga dan Neraka (51)) 


Penjelasan- 

:Telapakkakiyangtidakmenyentuh 
tanah ketika beijalan. 


(U^L. J-j <— >\j M YA <>-_p-i) 

Amru bin Al-Ash mendengar bahwa Nabi ^ 
bersabda secara jelas dan terang-terangan, 
"Sesungguhnya keluarga Abu (fulan)— 
Amru menjelaskan di dalam kitab putihnya 
Muhammad bin Ja'far— bukanlah dari para 
waliku (penolongku). Sesungguhnya waliku 
adalah Allah dan orang-orang saleh dari kaum 
mukminin.Akan tetapi, mereka (keluarga Abu 
fulan) masih memiliki tali silaturahmi yang 
aku tetap akan menyambungnya dengan tali 
silaturahmi itu/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Menyambung silaturahmi dengan 
penyambungnya (14)) 

Penjelasan 

t«fef ; Rahim disamakan seperti 
tanah ketika dibasahi dengan air hingga 
memunculkan bunga dan buah, buahnya 
yang indah terlihat, ia menumbuhkan cinta 
dan ketulusan, sementara ketika dibiarkan 
saja tanpa disirami, tanah akan kering dan 
tandus, sehingga hanya akan menumbuhkan 
permusuhan dan pemutusan hubungan. 


BERWALI KEPADA KAUM MUKMIN 
DAN BERLEPAS DIRI DARI MUSUH 
MEREKA 

HADITS KE-128: 

:Jl3 «jfflill -\?A 

jl 5} jr2 4JJ| 

I4SL a i l^Jugl 


ADANYA SEBAGIAN MUSLIM 
YANG MASUK SURGA TANPA SIKSA 
DAN HISAB 

HADITS KE- 129: 

4i)l c :JlS oJjJa (^1 

gp' & : Sy^ ji-j ^0 
jIaJI SJU? 1 i UJI j&a #jJ#j 


124 



'LZi&S’ jjI JIS 

4A)1 £il 4A)l J \juij \S : JLii <4*i& S^jj ^3^ 
j»13 ij j*43Jl :JLs t^*?s 0' 

j^l 44)1 £il 44)1 jjs»uj U :JLil jUoj^ll J>3 
l i Lal» : JUS «jL$l* ^jJutsfr 

Cij*-r* 'r^i °’ =i5^ J*\ V^" A' 'i3 <»^».1) 

(v^jW &' 


Abu Hurairah menceritakan, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Serombongan 
umatku masuk surga. Mereka 70 ribu, 
wajah mereka memancarkan sinar seperti 
sinar rembulan di malam purnama/" Abu 
Hurairah mengatakan, "Maka, Ukkasyah 
bin Mihshan Al-Asadi berdiri seraya 
mengangkat sejenis kain wol dan berujar, 
'Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar 
Dia menjadikanku di antara mereka/ Nabi 
lantas berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah dia di 
antara mereka/ Lantas seorang lelaki Anshar 
berdiri dan berujar, 'Ya Rasulullah, berdoalah 
kepada Allah agar menjadikanku di antara 
mereka/ Nabi menjawab, 'Kamu telah 
didahului Ukkasyah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Tujuh puluh ribu yang masuk surga tanpa 
dihisab ( 50)) 

Penjelasan - 

: Pakaian bergaris putih dan hitam, seakan 
terbuat dari kulit macan. 


HADITS K.E-130: 

55)1 45)1 Jj*J ol J4* Co*>- -W' 1 

• 'i '' * ''t ' S 

(Jj>°l 4J^l : JIS 


(JIS L^gol (jPjl^Jl *)/) «_i3l ajI«jum» jl «Lili 

|L|ijf J»>ju Sl «Uu5 jSA 5j^m»U£> 

IH rjjJ, jp JASJ J» 

(jUl_, ii*» i_»\j o\ :v5bj)l «jllS” A' : j <»^i-t) 


Sahal bin Sa'd meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda, "Sungguh dari umatku 
ada 70 ribu atau tujuh ratus ribu (perawi 
tak tahu kepastian di antara keduanya) 
masuk surga dengan berhimpitan. Sebagian 
menggandeng yang lain, yang pertama dari 
mereka tidak masuk hingga yang terakhir 
masuk. Wajah mereka bagaikan rembulan 
pada malam purnama." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sifat Surga dan Neraka (51 )) 


HADITS KE-131: 

^SJl U&- ££ :J\S tftz ^1 lijS. -vn 

Cw3j£ J 1*9 LojJ A»J^ 44)1 ^»9 

i*# ^11 J-J ji *9 jL 0*)ll 

4*s j5l3 ^ 11 } «ia^Jll 4*» ^J |3 «0^4^1 
i)! «ji^l jum l^lj-v coljj 

4 jil p ^ jli ‘Jpl 

Jiijl ^ J^iS « JS*il Ju » l^iS* b 1^4 Co I3S «Jiajl 

jrfl «j$i 15 13 ^ i5ip cJfjl « 1 S &5 i5& 
5j5>-jo Lili 5 j*«- 4 $Slji «Jbii 

jJj jj^bll i^jJa «m>L*u^ 4^41 

«jjuuj aII£ 55)1 5^11 «5>1^m»I J^IjcS 


125 



&T \!0j «ijl ji £ ^ d :ipul 

J'* f* H& (Sr^j 

Vj j*A : Jlil «jju-j A .JlC' 4Jkll 

f ^ 5j*5=5 fjS Jpj 6j Vj oyj^i 

?4A)i b UI |«4^t JUS £J 4-1 &£> 

«iUll. : JUl ?UI :JUi ^»4 fiil jUj :J\j 

(oj. (J o* H :<r^' w rj gijUJl *»->-t) 

Ibnu Abbas ® berkata, "Nabi g£ keluar 
menemui kami lalu beliau bersabda, 'Telah 
ditampakkan kepadaku umat-umat, maka 
aku melihat seorang nabi lewat bersama 
satu orang, seorang nabi bersama dua orang 
saja, seorang nabi bersama sekelompok 
orang, dan seorang nabi tanpa seorang pun 
bersamanya. Lalu, tiba-tiba ditampakkan 
kepadaku kumpulan manusia yang banyak 
memenuhi ufuk, aku berharap mereka 
adalah umatku. Namun, dikatakan padaku, 
'Ini adalah Musa dan kaumnya/ 

Lalu dikatakan pula kepadaku, 'Lihatlah di 
ujung sebelah sana/ Ternyata aku melihat 
ada sekumpulan orang yang sangat banyak, 
kemudian dikatakan lagi padaku, 'Lihat juga 
yang di sebelah sana/ Ternyata aku juga 
melihat ada sekumpulan orang yang sangat 
banyak lagi. Lalu dikatakan padaku, 'Ini 
adalah umatmu, dan bersama mereka ada 
70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa 
hisab/ 

Setelah itu, orang-orang bubar dan belum 
sempat ada penjelasan kepada mereka 
sehingga para shahabat Nabi saling 
membicarakan hal itu. Mereka berkata, 
'Adapun kita dilahirkan dalam kesyirikan, 
tetapi kita beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya. Mungkin mereka adalah para 


anak cucu kita/ Lantas peristiwa tersebut 
sampai kepada Nabi, lalu beliau bersabda, 
'Mereka itu adalah orang-orang yang tidak 
pernah bertathayur (menganggap sial 
sesuatu hingga tidak jadi beramal), tidak 
pernah meminta untuk diruqyah, tidak mau 
menggunakan kay (pengobatan dengan 
besi panas), dan kepada Rabb merekalah 
mereka bertawakal/ 

Lalu Ukasyah bin Mihshan berdiri dan 
berkata, 'Apakah aku termasuk di antara 
mereka, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 
'Ya/ Kemudian yang lainnya berdiri lalu 
bertanya, 'Apakah aku juga termasuk di 
antara mereka? 1 Beliau menjawab, 'Ukasyah 
telah mendahuluimu dalam hal ini/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), Bab: 
Barang siapa tidak diruqyah (42)) 

Penjelasan 

\j£ iSlp : Banyak orang dari kejauhan. 

C>jj& H : Mereka tidak merasa sial karena 
burung-burung seperti yang dilakukan 
orang-orang Jahiliyah. 

V : Tidak meyakini kesembuhan dalam 
pengecosan seperti orang-orang Jahiliyah. 

S ' Tidak meminta diruqyah. 


HADITS KE- 132: 

^ : JVS ^ 4i\ -VTT 

:JUl UU3 dllfr 4JJI -g!)l 

:\Il3 iljU Jjbl jjj j£=u 

‘|**j :UJj ilsU Jjsi <£jj 1 jt 

JaI JkA Ijij£a3 

| pjSaS 4^ <£$\ 3 : <J^ 

\&~4 H Jf «afe <# i jii 


126 



$I^mJI s ^ JS' jl jjiJI jL> £j Aj ^ Ji 

tJi. j ' i-Aj t« :oU ^11 i_jb5" A\ : j 4»^>-t) 

Abdullah bin Mas'ud menuturkan, "Suatu saat 
kami bersama Nabi dalam sebuah hunian dari 
tanah liat. Tiba-tiba beliau berujar, 'Puaskah 
kalian menjadi seperempat penghuni surga?' 
'Ya/ jawab kami. Nabi berujar lagi, 'Puaskah 
kalian menjadi sepertiga penghuni surga?' 
'Ya/ jawab kami. Nabi berujar lagi, 'Puaskah 
kalian menjadi separuh penghuni surga?' 'Ya/ 
jawab kami. Nabi bersabda, 'Demi Zat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku 
berharap kalian menjadi separuh penghuni 
surga, dan surga tak dimasuki selain seorang 
muslim. Perbandingan kalian di antara 
pemeluk kesyirikan tak lain hanyalah seperti 
rambut putih di kulit sapi hitam/ Atau dengan 
redaksi, 'Seperti sehelai rambut hitam di kulit 
sapi merah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Bagaimana penghimpunan (45)) 


FIRMAN ALLAH KEPADA ADAM, 
KELUARKAN ORANG YANG MASUK 
NERAKA DARI TIAP 1000, 999 
ORANG 

HADITS KE-133: 

jlS :JVS J\ -\rr 

fST G :&\ J# &\ 

: jlS GGjG ^ 

(«JJI :j\S jGJl Oju Uj : jll tjGll Oju 

5i?" 3ljj 


oli J> gtaZj 
•u-Ut» aUI t— j) jx> |jb loj 

GUi GjI 4Jti\ jj-lj G IjJUj diii alill 

v2l £*>*G ^ : jvl ? jijJl 

i-ik C3. <„$2^ ^5^13 : <J^ p 

:J\J tijbU jii dJo l^j£=u ,])! 
viiS'ii AUl 

pi*i/l £ 5| JaI 0^ 

jl jjiJI A>- Q Sji-ljl jIlS* 

jUil 

Sjjlj o! jC *Jj5 «-'L : (Jl5 jil oUS” A\ :j 

(pjic ac-LJI 

Abu Sa'id mengatakan, Rasulullah j$j; 
bersabda, "Allah berfirman, 'Hai Adam/ 'Baik 
dan aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, dan 
seluruh kebaikan di tangan-Mu/ jawab Adam. 
Allah melanjutkan, 'Datangkan utusan-utusan 
neraka/ Adam menjawab, 'Berapa utusan 
neraka?' tanya Adam. Allah menjawab, 
'Setiap seribu orang, datangkan sembilan 
ratus sembilan puluh sembilan orang/ 

Dan ketika itulah anak kecil menjadi beruban 
karenanya, sebagaimana ayat, 'Dan setiap 
orang yang hamil melahirkan bayinya, 
dan kau lihat manusia mabuk padahal 
sebenarnya mereka tidak mabuk, hanya 
karena siksa Allah sedemikian dahsyatnya.'" 
(QS. Al-Hajj, 2). 

Yang demikian menjadikan mereka gusar 
sehingga para shahabat bertanya-tanya, 
"Wahai Rasulullah, siapa di antara kami 
yang termasuk dijebloskan ke neraka itu?" 
Nabi menjawab, "Tenanglah kalian, sebab 
jika Ya'juj dan Ma'juj dimasukkan neraka 
sebanyak seribu, dari kalian hanya satu." 


127 



Selanjutnya beliau bersabda, "Demi Zat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh 
aku berkeinginan sekiranya kalian menjadi 
sepertiga penghuni surga." 

Abu Said berkata, "Lantas kami .pun 
memuji Allah dan bertakbir. Kemudian Nabi 
bersabda, 'Demi Zat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, sungguh aku berharap jika 
kalian menjadi separuh penghuni surga, dan 
permisalan kalian dibandingkan umat lainnya 
hanyalah bagaikan sehelai rambut putih di 
kulit sapi hitam atau bagaikan belang hitam 
di lengan keledai.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" { 81), 
Bab: Firman Allah Ta'ala "sesungguhnya 
kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu 
kejadian yang sangat besar (dahsyat)" (51 )) 


-Penjelasan — 

iUjJl : Belang putih atau sesuatu berbentuk 
bulat tanpa bulu yang ada di kaki bagian 
depan keledai. 


128 



BAB 2 
THAHARAH 


WAJIB BERSUCI UNTUK SHALAT 

HADITS KE-134 

{f ilfr SjZji -\n 

s%* &\ jjL Sl : jii ps>j aI I c. iiiii 

f ** {?«" ^ ^ | J j j| ^ J 

lil 

(s^Ut ^ V L f :JJ.| v bT v !( j ^UJ| 4^1) 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
* beliau bersabda: "Allah tidak menerima 
shalat seseorang di antara kalian jika 
berhadas hingga ia berwudhu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Air yang Menggenang" 
(90), Bab: Shalat (2)) 

TATA CARA WUDHU YANG 
SEMPURNA 

HADITS KE-13S 

gUU IfrS J» jUie. <1*^ -nt® 

J*-- 5 ' p |£»SU JE 

*USC Ja+Jui i 

P jl aIjuJ 


: jll j»J ‘&u*£)l jj «i»SU 
Jafr liy £y> :pStj aIIc- 4JJI 4&I JJ-Lj 
tlfci V jjaiSj ju lift 3 jJ?j 
<uo j* f juu U aJ Jii. 

(li^ts Is^b «_)lj ri .jUS” t, tSjUJI 4j-^s-t) 

Utsman bin 'Affan meminta diambilkan 
bejana (berisi air). Lalu ia menuangkan pada 
telapak tangannya tiga kali dan membasuh 
keduanya. Kemudian ia memasukkan tangan 
kanannya ke dalam bejana, lalu berkumur- 
kumur dan memasukkan air ke dalam hidung 
dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh 
wajahnya dan kedua tangan hingga siku tiga 
kali. Kemudian mengusap kepala. Kemudian 
membasuh kedua kakinya hingga kedua 
mata kaki tiga kali. 

Setelah itu ia berkata, "Rasulullah $£ 
bersabda: 'Barang siapa berwudhu seperti 
wudhuku ini, kemudian shalat dua rakaat dan 
tidak berbicara antara keduanya, maka akan 
diampuni dosanya yang telah lalu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Wudhu 
tiga kali, tiga kali (24)) 


129 



TATA CARA WUDHU NABI 
MUHAMMAD £ 

HADITS KE-136 

ji*i OJj jj aIM -VT\ 

^ U>j£A jJL Ic-is tjjuy ij^s. 4JJ1 

Jp aJlc- aUI j'gSJl £$<i*3 

‘jjsll ^,0^J j>o1 p jtfStt AjJb J-l*9 «jjlll 

jaJ oiiji- Jfcjuulj yjaUMO+A 

(jg/> ajjo J-l£ p «U5U J-*** »Ju> J>al 

C|i Jl3lS «u» t; ^-Hs ojS j>ol jLj jl 

d££» (J\ ^Ju>> jij «^>13 

«Ji OS^P' vV 'f' :»j*i»jll V^" t :(j tSjUkJI *»^i-l) 

'Abdullah bin Zaid pernah ditanya tentang 
wudhu Nabi $|. la pun meminta diambilkan 
satu gayung air, kemudian memperlihatkan 
kepada mereka cara wudhu Nabi $g. la 
menuangkan air dari gayung ke telapak 
tangannyalalumencucinyatigakali.Kemudian 
memasukkan tangannya ke dalam gayung, 
lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air 
ke hidung lalu mengeluarkannya kembali 
dengan tiga kali cidukan. 

Kemudian memasukkan tangannya ke dalam 
gayung, lalu membasuh mukanya tiga kali. 
Kemudian membasuh kedua tangannya dua 
kali sampai ke siku. Kemudian memasukkan 
tangannya ke dalam gayung, lalu mengusap 
kepalanya dengan tangan; mulai dari bagian 
depan ke belakang dan menariknya kembali 
sebanyak satu kali. Setelah itu membasuh 
kedua kakinya hingga mata kaki." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mencuci kedua kaki sampai mata kaki (39)) 


Penjelasan 

’jyi\ : Wadah minum, baskom, gelas, atau 
semacam tungku terbuat dari kuningan atau 
batu. 

: Mengeluarkan kotoran yang ada di 
hidung setelah menghirup air. 


ISTINTSAR DAN ISTIJMAR 1 DALAM 
JUMLAH GANJIL 

HADITS KE-137 

4*Jl& AUl SjJjA (J)l dj^> - VPY 

jjaj \Jpjj jj» :Jli AjI pSjj 

(tylO ^ I j\S2mSI V-»U 1 8 :tyZ>J>\ t ! j l£jUdl 

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi $g 
bahwa beliau bersabda: "Barang siapa 
berwudhu hendaklah mengeluarkan (air 
dari hidung), dan barang siapa beristijmar 
dengan batu hendaklah dengan bilangan 
ganjil." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Membersihkan hidung dengan air dalam 
wudhu (25)) 

Penjelasan 

: Mengusap bagian najis dengan batu- 
batu kecil. 

yj& : Batu yang digunakan untuk 

membersihkan najis berjumlah ganjil, 
mungkin satu, tiga, atau lima. 


1 Islintsar adalah mengeluarkan air dari hidung untuk 
membersihkan kotoran yang ada di dalamnya. Sedangkan 
Istijmar adalah mengusap tempat najis setelah buang air 
kecil atau besar dengan beberapa batu kecil. ( Shahth Al- 
Bukhirt Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqii 


130 



HADITS KE-138 


^ iifr #)l (sej SjjjA -VTA 

I bl :j\i jjuj A^lfr 4&1 
jli IS^j jj& M +Ai [*pjz9 

4£jrf£o>> CmU 

,j~iljl Aiuo v->U \\ »Jb yilsS" o^ :j Aa-^i-l) 

Abu Hurairah sass meriwayatkan dari Nabi 
^g, beliau bersabda: "Dika seseorang dari 
kalian terbangun dari tidurnya hendaklah 
berwudhu' dan beristintsar (memasukkan air 
ke hidung dan mengeluarkannya) karena 
setan tidur pada pangkal hidungnya" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Sifat Iblis dan bala tentaranya (11)) 


KEWAJIBAN MEMBASUH KEDUA KAKI 
SECARA SEMPURNA 

HADITS KE- 139 

\Ic JV5 jjlfr jj 4JJl jlfr doAd- -YTA 

liUjjUt» o^jLai (j jJLj a^JlC' 

<lS>Jsj «}Uall llilijl Jij tUSjill 

\&£yP _ IsU (^^Ui ^umJ 



(pliJL *jj-o jij j* <->V r r : <i *ey*J) 

Abdullah bin Amru berkata, "Nabi jg pernah 
tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan 
yang kami lakukan, lalu beliau dapat 
menyusul kami. Ketika itu waktu shalat sudah 
hampir habis, kami berwudhu dengan hanya 


mengusap kaki kami. Maka Nabi jg berseru 
dengan suara yang keras: 

"Celakalah tumit-tumit (yang tidak terbasuh 
air wudhu), akan masuk neraka!" Beliau 
menyerukan itu hingga dua atau tiga kali. 
(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: 

Mengangkat suaranya dengan ilmu (3)) 

Penjelasan - 

U&jl : Meliputi kami. 

Jy : Kata untuk siksa dan kebinasaan. 

: Jamak <Lis- yaitu bagian belakang kaki 
yang diikat tali sandal, atau celaka bagi para 
pemilik tumit yang lalai dalam membasuhnya 
saat wudhu, atau hanya tumit saja yang 
dikhususkan akan mendapatkan siksa. 


HADITS KE- 140 

pj&\ tf \jk^\ :JU3 ‘o^Lil ^ 

j* jjj : jli jjuj aJL £ &\ 

(«.Aoc-S/I J—fc t-»U v-ibS" l : j 

Abu Hurairah pernah melewati orang-orang 
sedang berwudhu di tempat wudhu, ia 
berkata, "Sempurnakanlah wudhu kalian! 
Sesungguhnya Abui Qasim ^ bersabda, 
'Celakalah tumit-tumit (yang tidak terbasuh 
air wudhu), akan masuk neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Wudhu" (4), Bab: 
Mencuci tumit (29)) 

Penjelasan 

: Wadah yang dipersiapkan untuk 
bersuci. 

;>j)l \J^1 : Menyampaikan air di tempatnya 
dan memenuhi hak setiap bagian tubuh. 


131 



ANJURAN MEMPERPANJANG CAHAYA 
MUKA DAN KAKI BEKAS WUDHU 

HADITS KE-141 

: JVl Al sjy> ^ -\l> 

6i 5~ lC ’ AUl J^s? f^Sil cuau^n 

jisl iiiiiJi 

JjuuJi JILj ^1 |l4alo ^Ua£ll 

j*Jlj J-hi t->L f l : (,j UljViJl 4»^»-i) 

(»j*9j)l jbT^* 

Abu Hurairah as berkata, "Aku mendengar 
Nabi 3 |§ bersabda: 'Sesungguhnya umatku 
akan dihadirkan pada hari kiamat dengan 
wajah dan kaki bercahaya putih berseri-seri 
karena sisa air wudhu. Barang siapa di antara 
kalian bisa memperpanjang cahayanya 
hendaklah ia lakukan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu " (4), Bab: 
Keutamaan wudhu, dan yang memancarkan 
cahaya dan pengaruh wudhu (3)) 

Penjeliisan - 

ijft : Jamak jet artinya memiliki kulit putih di 
dahi. 

: dari kata yaitu putih di kedua 
tangan dan kaki. 


SIWAK 

HADITS KE-142 

5' Al &?j ojjjA iLjjS- -M? 
Jp (3-^1 l) 1 -(Jl^ (*^**tJ 6*^ 4AJl 4Jlll 

$ g» jlljIjL j-lUl Jp j! jit 

fji A :UJ.\ vbS" U ^ urjUJI 4^*. I) 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Sekiranya tidak 
memberatkan umatku atau manusia, 
niscaya aku akan perintahkan mereka 
untuk bersiwak setiap hendak shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jum'at" (11), Bab: 
Bersiwak pada hari Jum'at (8)) 

HADITS KE-143 

c*Jl :j\S 4JJl (3?J [S"y> (^1 -MT 

A\j~$ jJSj aIIc- Al «giJl 

ij\£ <lJ £ : Jjjb < 0 X 0 

(illj-JI vV vr i-L^I v bS” t gjUJI 4^*.!) 

Abu Musa s» berkata, "Aku menemui Nabi 
M dan aku dapati beliau sedang menggosok 
gigi dengan siwak di tangannya. Beliau 
mengeluarkan suara, "ug, ug" sementara 
kayu siwak di mulutnya seolah ingin muntah.” 
(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Bersiwak (73)) 

Penjelasan 

&I3 : Bersiwak. 

&& : Muntah. 


HADITS KE-144 

Al 3*^ $ J\S £i-> jj>- (ioOd- -Mi 

oli ijPyiA jJ^Ul ^15 lil jLLvj 
(jlj^JI <— Aj YV obS* 1 4»p».l) 

Hudzaifah berkata, “Nabi jika bangun pada 
malam hari, beliau membersihkan mulutnya 
dengan siwak." 


132 



(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Bersiwak (73)) 

Penjelasan 

: Memijat, membasuh, atau menggaruk. 


TUNTUNAN FITRAH 

HAD1TS KE- 145 

4&1 (ioji- -Mo 

Jl :j\S tjj. l>j ij& 4JJl 

siaj^l Ucjj :£pai)l 

( VjMJ» ^ V U w v bS* vv ^ **>!) 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi $jj bersabda: (Sunah-sunah) Fitrah itu 
ada lima, atau lima dari sunah-sunah fitrah, 
yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, 
mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan 
mencukur kumis." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Memotong kumis (73)) 

---Penjelasan 

ilii' : Memotong kulit yang menutupi pucuk 
kemaluan lelaki dan memotong sedikit 
kulit di bagian luar kemaluan wanita yang 
bentuknya seperti biji atau jengger ayam. 
Khitan bagi lelaki disebut i’dzar sementara 
untuk wanita disebut khafadh. 

SliiclNl : Menggunakan silet saat mencukur 
rambut kemaluan, maksudnya bulu-bulu di 
atas dan di sekitar kemaluan lelaki, juga bulu- 
bulu di sekitar kemaluan wanita. 


HADITS KE-146 

4jjl 1^*0 11 j+S* £jl -Ml 

\y*\j IjjjJli- : j\5 tjJSiJ 

(jlikS/1 (^JLSJ vjU 'U :ir UJI VV :j tSjUvJl 

Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi beliau 
bersabda: "Seiisihilah orang-orang musyrik: 
panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis 
kalian!" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memotong kuku (64)) 

- Penjelasan 

: Yaitu biarkan jenggot melebat. 

^yJjt : Jamak bl yaitu rambut yang tumbuh di 
bawah pipi dan dagu. 
ijjU-f : Cukurlah. 


HADITS KE-147 

J\d :jli (U 4 I& 4jbl 'JaS* Jjl -MV 
Ojlj-lJl \jH ¥ \ 41)1 41)1 J 

jh WjiiAj 

(^JJ\ *Up1 10 :u -uil VV *»>t) 

Ibnu Umar berkata, "Rasulullah gg 
bersabda: "Cukurlah kumis kalian dan 
biarkanlah jenggot kalian (panjang)" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memanjangkan jenggot (65)) 

Penjelasan 

: Bersungguh-sungguhlah dalam 

mencukurnya. 


133 



\JA : yaitu melebatkan jenggot. 


ADAB BUANG AIR 

HADITS KE-148 

iiA Al C$?J Oji* J} «Ioa*- -MA 

JStfSi j£Sf lii : ji3 jdbj a 1* Ai J* ^ji ot 
jr^j *IajJjxL1a Slj aJuSJI IjJUfelS Sli 
j' !£r* 

Ua^S p«iil IkJajjU :ojjl jjl j\i 
(JIm 4kJl^i*£*«Sj o jpcsj <aJma)I JJ c*.j.o 

Si.jH j*t JJJ v'# « ijjM 

(OyAllj f ttjl Jfttj 

AbuAyyubAI-Anshari as meriwayatkanbahwa 
Nabi ^ bersabda: "Apabila kalian buang air 
maka janganlah menghadap ke arah kiblat 
dan jangan pula membelakanginya. Tetapi 
menghadaplah ke timur atau ke barat." 

Abu Ayyub berkata, "Ketika kami datang ke 
Syam, kami dapati tempat buang air (WC) 
dibangun menghadap kiblat. Maka kami 
alihkan dan kami memohon ampun kepada 
Allah Ta'ala." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Kiblatnya penduduk Madinah i, Syam, dan 
Negeri Timur (29)) 

Penjelasan 

JislSji : Tanah sepi untuk membuang hajat. 


HADITS KE-149 

Akil ,j$f3 jJ Akil -uc- tlj -\iA 

Jp o 1*5 151 OjJyu Cu 5| rJjij 5^ ajI 

Cwj 'J j aJua)! 

jf Iji o4i5jl 5 ) A' 

AJlfr Akil Ak)l «bJ CmJ 

A ij^AaJI CmJ 

Jpi/3 1>* v'# W v^ 1 : j A^S-I) 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 
^ bahwa ia berkata, "Orang-orang 
mengatakan, 'Jika kamu duduk buang hajat 
maka janganlah menghadap kiblat atau 
menghadap ke arah Baitul Maqdis.' 

Maka Abdullah bin Umar berkata, "Pada 
suatu hari aku pernah naik atap rumah milik 
kami, lalu aku melihat Rasulullah %% di atas 
dua bata sedang buang hajat menghadap 
Baitul Maqdis." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Buang 
air besar di atas dua bata (WC) (12)) 

- --Penjelasan 

«iJdl : Batu-bata untuk membangun tembok. 


HADITS KE-150 

(II4L& Akil (J5fj Jl! l 4 A' -M* 

c%o C--ijjl Jll 

<•_> aJlC- AkJl AkJl jj— Co 1^3 

aJL j aJI j) JCJ mj » A£>\> 
<*** «ijjoJt M :^jJI l : j ^>t) 


134 



Abdullah bin Umar W berkata, "Aku pernah 
naik di rumah Hafshah karena ada keperluan. 
Maka aku melihat Rasulullah jgjj buang hajat 
membelakangi kiblat menghadap Syam." 2 
(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Buang 
air besar di atas dua bata (WC) (14)) 


LARANGAN BERISTINJA* DENGAN 
TANGAN KANAN 


HADITS KE-151 

J 4JJl J\l : jlJ «sSlii Jjl -W 

i j uJCjj ^3 f&s» 1 o j£> lil 4A)1 

% sjft ^5 56 z5di j? iij} < s u^ 

jP (JtM u>\j \A t : J cSjUtJI A^i-i) 


Abdullah bin Abu Oatadah dari bapaknya 
ia berkata, "Rasulullah jg telah bersabda: 
'Jika salah seorang dari kalian minum, maka 
janganlah bernafas di dalam gelas. Dan jika 
kencing janganlah menyentuh kemaluannya 
dengan tangan kanannya dan jangan 
membersihkan dengan tangan kanannya.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Larangan cebok dengan tangan kanan (18)) 


2 Berdasarkan hadits-hadits yang ada, para ulama berbeda 
pendapat mengenal larangan menghadap kiblat dan 
membelakanginya saat buang hajat Sebagian ulama 
melarang secara mutlak, sebagian membolehkan secara 
mutlak, dan sebagian yang lain membuat rincian. Jika 
dilakukan di tempat terbuka maka dilarang, dan jika 
dilakukan di tempat tertutup maka dibolehkan. Pendapat 
yang terakhir ini mengompromikan antara hadits yang 
melarang, yaitu hadits Abu Ayyub Al-Anshari ®t dan 
hadits yang membolehkan, yaitu hadits Abdullah bin 
Umar (&. Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat 
di antara ulama bahwa jika beberapa hadits itu dapat 
dikompromikan maka tidak boleh meninggalkan salah 
satunya, bahkan wajib mengompromikan hadits-hadits 
tersebut dan mengamalkan semua kandungan isinya. 
Sedangkan dalam masalah ini, sangat mungkin sekali 
untuk mengompromikan hadits-hadits di atas. (Imam An- 
Nawawi: Al-Minhij Syarah Shahth Muslim 3/1 52) 


MENDAHULUKAN TANGAN KANAN 
DALAM BERWUDHU DAN LAINNYA 

HADITS KE-152 

4A)I —I o T 

a I a JL} ££ <UMJ 

Ailir (jj 

•.jJbj II j «_»L K\ t (JjjUJl A>-^>-i) 

Aisyah berkata, "Nabi jg suka memulai dari 
sebelah kanan saat mengenakan sandal, 
menyisir rambut, bersuci, dan selainnya*." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mendahulukan yang kanan dalam wudhu 
dan mandi (31)) 

Penjelasan — 

jLSll : Memulai segala tindakan dengan 
tangan kanan, kaki kanan dan sisi kanan. 

: Cara beliau mengenakan sandal. 

: Cara beliau menyisir rambut dan jenggot. 
•£$> : Cara beliau bersuci. 


ISTINJA* DENGAN AIR 

HADITS KE-153 

4jul djjt J 

ojlil UI 

gUlU jtuLlS 1 y* 


3 Maksudnya semua perbuatan yang baik dan bersih, 
bukan perbuatan yang kotor seperti istinja' (cebok) yang 
dianjurkan melakukannya dengan tangan kiri dan masuk 
WC yang dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri. 
( Shahth AI-BukhSrt Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha ) 


135 



»111 £-» SjuJI ulj \Y ul^* t :j ^UJI 4^>l) 

(AjCi-^J 

Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
masuk ke dalam WC untuk buang hajat, 
lalu aku dan seorang temanku membawa 
bejana berisi air dan tongkat (beliau), untuk 
beristinja.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Membawa tombak kecil dan air ketika cebok 
(17)) 

Penjelasan - 

l^L\ : Buang air besar, maksudnya di sini 
tanah lapang. 

: Wadah kecil terbuat dari kulit untuk 
menimba air, jamaknya <£, IS?. 

: Tongkat diujungnya terdapat tombak. 


MENGANTARKAN AIR UNTUK 
ISTINJA' 

HADITS KE-154 

:jll ttiUU doJ> ->ot 

aUj AjjI jjjj lil jJLksj aJl& 4jdl 

Aj 

J— P »U- U v r >bS’ l :,j «^>-t) 

(JjJ' 

Anas bin Malik berkata, "Dika Nabi ^ buang 
hajat aku selalu mengantarkan air sehingga 
beliau bisa bersua dengannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Hal-hal 
tentang membersihkan kenang (56)) 


Penjelasan 

j£5 : Keluar ke tanah lapang, kata ini 
kemudian menjadi kiasan untuk buang hajat, 
seperti halnya kata khala'. 


HADITS KE-155 


Uy p jG 4JJ\ Jui- ji uLoap- ->oo 
Col; : JULs JmmS ^15 

l<Afe jjip 4Ul 

(«JUit j ;^LJI ro : ;}Ut obS' A :j ^>1) 


Diriwayatkan bahwa Darir bin Abdullah kencing, 
lalu ia berwudhu dan mengusap dua sepatunya 
lalu berdiri shalat. Maka hal itu ditanyakan 
kepadanya, ia lantas menjawab, "Aku pernah 
melihat Rasulullah berbuat seperti ini." 4 


4 Menurut ulama fikih, mengusap khuff (sepatu) merupakan 

rukhshah (kemurahan) yang diberikan Allah kepada 

hamba. Dalam masalah mengusap sepatu disyaratkan 

beberapa hal berikut ini: 

1. Tatkala memakainya, ia dalam keadaan suci dari 
hadats. 

Nabi pernah berkata kepada Mughirah bin Syu'bah 
tatkala ia hendak melepas kedua khuf beliau untuk 
membasuh kedua kaki beliau saat berwudhu: 
‘Biarkan keduanya, karena aku memakainya dalam 
keadaan suci." Kemudian beliau mengusap bagian 
atas khuf (sepatu) beliau (HR Muslim) 

2. Mengusap khuf dilakukan hanya saat berhadats 
kecil saja. 

Shafwan bin Asal menceritakan, Rasulullah Jg 
pernah memerintahkan kami —jika kami sedang 
dalam perjalanan— untuk tidak melepas khuf 
selama tiga hari tiga malam kecuali karena mandi 
ianabat (junub), tetapi tidak perlu dilepas karena 
buang air besar, air kecil, dan tidur.* (HR Ahmad: 
IV/239. Hadits ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani) 

3. Menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh, yaitu 
sampai mata kaki. 

4. Khuf tersebut harus tebal sehingga tidak 
memperlihatkan kulitnya. 

5. Diperbolehkan mengusap khuf dalam jangka waktu 
yang telah ditentukan oleh syariat Bagi orang 
mukim (bukan musafir) waktu pengusapannya tidak 
melebihi sehari semalam. Dan bagi musafir tidak 
melebihi tiga hari tiga malam. 

Ali n berkata, ‘ Rasulullah jg menentukan tiga 
hari tiga malam untuk orang musafir, dan sehari 
semalam untuk orang mukin.’ (HR Muslim) 

6. la tidak melepas khuf tersebut sebelum berakhir 
masa berlakunya. Bila ia melepasnya maka ia wajib 
wudhu dengan membasuh kedua kakinya. 

7. Khuf yang dikenakan harus mubah, bukan hasil 


136 



(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat", Bab: Shalat 
dengan memakai sepatu .) 

HADITS KE-156 

5^!$ ^ <ioA> -'isi 

aJSC* Jls »^U£i pJ*j aIJl£> iujl 

oJuAill <JCl «j» Jgi>l ^Ua 

A* jfr JCLC- OwJb «AJU 

<U>U JO* JjJI oL "U <_jbS" t :j tSjUJI 

(isU-UjwJl, 

Hudzaifah berkata, "Aku berjalan-jalan 
bersama Nabi $§, beliau lalu mendatangi 
tempat pembuangan sampah suatu kaum 
di balik tembok dan kencing sambil berdiri 
sebagaimana kalian berdiri. Aku lalu menjauh 
dari beliau, namun beliau memberi isyarat 
kepadaku agar mendekat, maka aku pun 
mendekat dan berdiri di belakangnya hingga 
beliau selesai.". 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Kencing 
di samping teman dan berlindung dengan 
dinding (61)) 

- Penjelasan 

pj ’i&cL : Tempat sampah. 

•&U-: Tembok. 

L* iu&ti : Lalu aku pergi memojok. 


HADITS KE-157 

4i\ A ejUiJI -N©V 

AJuSld Ai>\i 4sl aJl & AJJl ^0 

ghashab (mengambil barang orang lain tanpa 
bermaksud untuk memilikinya), dan bukan pula 
hasil curian. 


04? 4 '*®* (pU tfei SjlSb oJjiiJI 

jAAiU jp \*0 y 0 (4£>l>- 

jjc £_ii i_j(j IA i_jb£* t :(j t5jUxJl 

Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan dari 
Rasulullah ig, bahwa beliau keluar untuk 
buang hajat, lalu Al-Mughirah mengikutinya 
dengan membawa bejana berisi air. la 
menuangkan air untuk beliau ketika selesai, 
beliau pun wudhu dan mengusap sepasang 
sepatunya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengusap dua khuf (48)) 

Penjelasan - 

jjISL : wadah kecil terbuat dari kulit untuk 
mengambil air, jamaknya 


HADITS KE-158 

cjS' :jlS SJaAIII ->0A 

ojaaa U :JIa 9 A*i.& Alll 

AJJl JJJajll (l£>j£l9 <A>- 

45^1^ ^AAJ C^U A»J>& 4OI 

•ju (JLaLA a*>- aJlCj 

aJl£> (\ 4Lrl aJo (cJUai 

jo Aji>- Jp £W»j (S^LaU U>j 19 

U.) j v :;iLa)l a :J <£>UJl *»->i) 

(s^bJI 

Mughirah bin Syu'bah berkata, "Aku pernah 
bersama Nabi ig dalam suatu perjalanan, 
beliau bersabda, 'Wahai Mughirah, ambilkan 
segayung air/ Aku lalu mencarikan air untuk 


137 



beliau, dan Rasulullah $§ pergi menjauh 
sampai tidak terlihat olehku untuk buang 
hajat. Saat itu beliau mengenakan jubah 
lebar, beliau berusaha mengeluarkan 
tangannya lewat lubang lengan namun terlalu 
sempit. Lalu beliau mengeluarkan tangannya 
lewat bawah jubahnya, lantas aku sodorkan 
segayung air kemudian beliau berwudhu 
sebagaimana wudhu untuk shalat dengan 
mengusap kedua sepatunya lalu shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Jubah 
Sya'miyah (7)) 

HADITS KE-159 
4JJ| (j£?J juSi j» 

SJJ oli jdlj aII*. Al ^Jl ££ : jvi 

jj£fl :cJl£ (lljuol : jul t jJL* ^ 

JJuAd «SJIS^I 

(|)l ^£.'4 & X£>' 4II45 

(A*£M JJLul ^ \ « 

p J-lii 

JoJaU» l^a U ot (jll 

U.4»lfr 

J <0- oU U (jUS* YY <£)UvJI *^S-t) 

Ou^ 1 

Al-Mughirah bin Syu'bah m meriwayatkan, 
pada suatu malam saya bersama Nabi 2g 
dalam suatu perjalanan, lalu beliau bertanya, 
"Apakah kamu membawa air?" 

Aku menjawab, "Ya." 

Kemudian beliau turun dari kendaraannya 
dan berjalan hingga menjauh dariku di 


gelapnya malam, setelah itu beliau kembali 
dan aku pun menuangkan air dari wadah, 
kemudian beliau membasuh wajahnya dan 
tangannya, tetapi karena beliau mengenakan 
jubah dari shuf (bulu domba) beliau tidak 
dapat mengeluarkan kedua tangan beliau. 
Akhirnya beliau mengeluarkannya dari 
bawah jubahnya, kemudian membasuh 
kedua lengannya dan mengusap kepalanya. 
Lalu aku jongkok hendak melepas sepatunya, 
namun beliau bersabda, "Biarkanlah, karena 
ketika mengenakan sepatu tersebut kakiku 
dalam keadaan suci." Lalu beliau hanya 
mengusapnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Jubah wol dalam perang (11)) 

Penjelasan 

p : Yaitu aku menjulurkan kedua 
tanganku. 


HUKUM JILATAN ANJING 

HADITS K.E-160 

4JJl J j*tj 5| : jli vioo#- -W 

*Ui ££ 4&I CjJit lil : jl 3 pJjj «ult 4JJ) 

J-A» <#Jll Ali rr :*ybj\ t ■.£ 

(OU^ 

Abu Hurairah m berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah $jj bersabda: 

'Jika anjing menjilat bejana milik seseorang 
dari kalian, hendaklah ia mencucinya tujuh 
kali/" 5 

5 Salah satu dari tujuh cucian tersebut dengan debu, 
berdasarkan hadits Abu Hurairah m, Rasulullah £3 


138 



(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Air 
yang digunakan untuk mencuci rambut 
seseorang (33)) 


LARANGAN KENCING DI AIR 
MENGGENANG 

HADITS KE-161 

4)1 »jij* (jl 

gdi £ jL*=».Ul jJjS S : jl 3 <fLj aI& &l 

4 i p Si i^jJi pjijJi 

(pSUl M li JjJl O* IA r^jll obT t : j tfjUJI A»>t) 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia 
mendengar Rasulullah $£ bersabda: "Jangan 
sekali-kali salah seorang dari kalian kencing 
di air yang menggenang, tidak mengalir, lalu 
mandi di dalamnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Kencing 
pada air yang menggenang (68)) 


WAJIB MENCUCI KENCING DAN 
NAJIS LAINNYA JIKA DITEMUKAN DI 
MASJID DAN MENYUCIKAN TANAH 
CUKUP DENGAN DISIRAM, TAK PERLU 
DITIMBUN 

HADITS KE-162 

Ci 5 ' 

41 c- &\ 4)1 jj jul jjiul 

^ ji Ja \tS ^ tyj'y ^ 

bersabda, 'Cara mencuci wadah salah seorang dari kamu 
bila ia dijilat anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali 
dan salah satunya dengan debu." (HR Muslim) 

Bila anjing menjilat wadah makanan yang beku 
maka bagian yang dijilatinya dan bagian yang ada di 
sekelilingnya dibuang, sementara sisanya boleh dimakan. 
(Sulaiman Al-Faifi: Al-Wajtz Ft Fiqhis Sunah hal. 8. 
Riyadh: Daarul Fath) 


(*£ jSi\ j jijl r® VA :j £,UJt 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa 
ada seorang Arab Badui kencing di masj'id, 
lalu orang-orang mendatanginya hendak 
mencegahnya, maka Rasulullah ^ bersabda: 
"Biarkanlah!" Kemudian beliau meminta 
diambilkan setimba air lalu menyiramnya. 
(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Lemah 
lembut dalam segala urusan (35)) 

Penjelasan 

• 3 * 4 $ ^ : Janganlah kalian menghentikan 
kencingnya. 


HUKUM AIR KENCING BAYI LAKI-LAKI 
DAN CARA MENYUCIKANNYA 

HADITS KE-163 

4)1 :cJli -NIT 

^i%rii <p L . i /tl b <uU- 

aLmJu jJj #bl pUj Icjli tAjjj Jp jCl 

OLmoU V' i_jb 5 " A* : j 

ct~*j 

Aisyah «3 berkata, "Sudah biasa orang-orang 
membawa bayinya kepada Nabi $§ lalu 
beliau mendoakan mereka. Pernah seorang 
bayi laki-laki dibawa kepada beliau lalu 
ngompol. Maka beliau meminta diambilkan 
air lalu memercikinya dan tidak mencucinya." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Doa untuk bayi agar mendapat berkah dan 
mengusap kepalanya (3)) 


139 



HAD1TS KE-164 


col \j£\ CJb j»l iio^> -\"\l 

Al & Al jl ^UJaJl fi $ 

4*lX’ 4jjl 4j)il ^L.n.L'vtl pu*>j 
4^v2U3 aL*J \tjj ^Jp JUi gj?t> |Jlu^ 
<L L »wJU p J 

(OW^ 1 djf *r*4 ljIsS” t : j (JjUtJI 4»-j9-t) 

Diriwayatkan dari Ummu Qais binti Mihshan, 
bahwa ia menemui Rasulullah ^ dengan 
membawa anaknya yang masih kecil 
dan belum makan makanan. Rasulullah 
lalu mendudukkan anak kecil itu dalam 
pangkuannya sehingga ia kencing dan 
mengenai pakaian beliau. Beliau kemudian 
minta diambilkan air lalu memercikkannya 
dan tidak mencucinya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu"(4), Bab: Kencing 
Bayi (59)) 

- Penjelasan 

i5vS>y : Memercikkan air pada bagian yang 
terkena kencing namun tidak sampai 
mengalir. 


MENCUCI AIR MANI PADA PAKAIAN 
DAN MENGERIKNYA 

HADITS KE-165 

^31 ££ cliU 4J&I& o U u». 

Al Jj-jJ oji JA aJu*£| (ojill 

j\j ~£kZc&\ jl £^4* jJuy ALc- Al 

5 UJI £<u «ajjS ££ J-ULll 


J— c. i_»\j 'U t :j 

(«Ijit t -wu U J— 

Aisyah ® pernah ditanya tentang mani 
yang mengenai pakaian, la menjawab, "Aku 
pernah mencuci air mani dari pakaian Nabi 
beliau lalu keluar untuk shalat dan bekas 
siraman air masih tampak pada pakaian 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu"(4), Bab: Mencuci 
mani dan mengoreknya, dan mencuci mani 
yang mengenai wanita (64)) 


CARA MENYUCIKAN DARAH HAID 

HADITS KE-166 

£gi)l ol^Jal OpU- :cJli »Ull iloU»- -\*n 
Uli>-I co I3I :cJlil «j 'Shj Ulc- Al 
gUJU Ltjju p :jll gLki <Jl£ u»j 5 j| 

(H' J-fc tr :^jll t :J £,UJl A^>t) 

Asma' ® berkata, "Seorang wanita datang 
kepada Nabi $§ dan bertanya 'Bagaimana 
pendapat Anda jika salah seorang dari kami 
haid mengenai pakaiannya, apa yang harus 
ia lakukan?' 

Beliau menjawab, 'Menggosok, mengelap, 
dan memercikinya dengan air, kemudian ia 
boleh shalat dengan pakaian tersebut.'" 

(H R. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mencuci darah (63)) 

Penjelasan — 

i!£ : Menggaruknya. 


140 



e UJU iijji : Mengerik baju dengan menekan- 
nekannya dengan jari atau kuku, dengan 
menyiramkan air pada bagian tersebut. 

: Membasuh dengan menyiramkan 
sedikit air padanya. Al-Khaththabi 

menjelaskan, "Mengerik darah yang 

mengering agar hilang, kemudian digosok- 
gosok dengan jari, lalu disiram air dengan 
baik hingga bagian-bagian darah yang 
meresap menghilang, setelah diperciki air. 
gviuJl di sini artinya membasuh hingga sisa 
darah hilang. 


BUKTI NAJISNYA KENCING 
DAN WAJIB MENUNTASKANNYA 

HADITS KE-167 

4AJl J^> ■JgiJl j jllfr ^1 vloA» -\*W 

Uj «O&udJ U& :JUl fJu <tj aJlC. 

UI ijjuS' 

Ulj 

jji JT t J^ a i 4 I & Sju^> 

&J :jvl loi cJUl fj Jjl jjJ -3 C jJJU 5^-13 

Lllo p u 'C^s- 

j »U«- U 1_)U 0-\ ijbS' t I(j 

(4*« 

Ibnu Abbas berkata, "Pernah Rasulullah 
lewat di dekat dua kuburan, lalu beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya keduanya sedang 
disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena 
dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak 
bersuci setelah kencing, dan yang satunya 
lagi suka mengadu domba." 


Kemudian beliau mengambil sebatang 
dahan kurma yang masih basah, beliau 
lalu membelahnya menjadi dua bagian 
kemudian menancapkannya pada masing- 
masing kuburan tersebut. Para shahabat 
pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa 
engkau melakukan ini?" 

Beliau menjawab, "Semoga siksa keduanya 
diringankan selama batang pohon ini 
basah." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Hal- 
hal yang berkaitan dengan membersihkan 
kencing (56)) 


6 Hadits ini menunjukkan betapa besar dampak adu domba 
(namtmah), sebab ia dapat mendatangkan azab. (Ibnu 
Daqiq Al-'ld: Ihkimut AhkSm Syarah Umdatil Ahkim 
1 / 89 ) 


1 « 




BAB 3 
HAID 


MENGGAULI ISTRI YANG SEDANG 
HAID 

HADITS KJE-168 

b! Uli>[ c :cJ\i -nA 

aIIc. 4jbl 4)1 JjJuj SljU «iJajU- colf 

jja gjjtf jl lijil jl jjuy 

UT Ajjl tilLu ^£sii\j :cJl£ UbJ«iLj 
4jjl liLbj A^L& 4)1 1^*9 ^gJl 

5 fZ iL» v_j\j 0 <_jbS" T :<j (JTjUyJl 

Aisyah berkata, "Jika salah seorang 
dari kami sedang haid dan Rasulullah jg 
ingin bermesraan, beliau memerintahkan 
untuk mengenakan kain, lalu beliau pun 
mencumbuinya." 

Aisyah berkata, "Siapakah di antara 
kalian yang mampu menahan hasratnya 
sebagaimana Rasulullah ^ 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: 

Mencumbui wanita yang sedang haid (5)) 

Penjelasan 

\>ytX£ J : Kulit bertemu kulit tanpa 
berhubungan badan. 

£ £ : Pada permulaan. 


fcji tiU-2 : Paling mampu menguasai syahwat 
di antara kalian, atau bagian tubuh yang 
digunakan untuk bersenang-senang. 


HADITS KE-169 

4)1 5^ :cJli tZijLS -S'W 

[y* ol^Jal JmiCj (jl 3|31 13} jju-j ‘tlC’ 4JL)t 

(^U-l s V v? ° n rj uijUJi A^i-1) 

Maimunah berkata, "Jika Rasulullah ingin 
mencumbu salah seorang dari istrinya, beliau 
memerintahkannya untuk mengenakan 
sarung. 1 la pun mengenakan sarung, 
sementara ia sedang haid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: 
Mencumbui wanita yang sedang haid (5)) 


1 Hal ini dilakukan dalam rangka menjauhkan diri dari 
hal-hal yang mengarah pada hubungan intim suami-istri. 
Karena, tidak dibolehkan bagi suami untuk menggauli 
istrinya yang sedang haid, (lonu Abdil Bam At-Tamhtd 
5 / 262 ) 


1A3 



TIDUR SATU SELIMUT 
DENGAN ISTRI YANG SEDANG HAID 

HADITS KE-170 

UI ULJ :cJli c£Ju» p -W* 

«SjLf* 3 iwJLaai 4 JJI ^s> 

C%li3l :JUl oQ CU»>ll (cJJuill 
iJujjU ^Ju :cJi 

v'a 5 j* v'* * r 1 : ii *»-^i) 

OJivUi*- 

Ummu Salamah berkata, "Ketika aku 
berbaring bersama Nabi ig dalam satu selimut 
aku mengalami haid. Maka aku pergi diam- 
diam dan mengambil baju khusus haidku, 
beliau bertanya, 'Apakah kamu haid?' 

Aku jawab, 'Ya/ 

Beliau lalu memanggilku, maka aku pun 
berbaring bersamanya dalam satu selimut/" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Hanya 
mengambil pakaian yang terkena darah haid 
tanpa pakaian yang suci (22)) 

Penjelasan 

: Pakaian berserabut dari warna apa saja. 
( nufisti ) : Kau haid. 


HADITS KJE-171 

UI j-J&l :cJ\l ciuL> -WN 

(>? ^ & ts ^\ 5 

i&Al 

jiSU-l £. ujIj r\ cjIsS' 1 cSjUJ» **-y-t) 

(UiWs (i (j“_) 


Ummu Salamah berkata, "Aku pernah mandi 
junub dalam satu bejana bersama Nabi jg|." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Tidur 
bersama wanita yang sedang haid dan ia 
mengenakan baju yang terkena darah haid 
( 21 )) 


PEREMPUAN HAID BOLEH 
MENGERAMASI DAN MENYISIR 
KEPALA SUAMINYA 

HADITS KE-172 

(I4I fr 4JJ\ LiSIft -W? 

jOJl (3^* 0|j :cJ\3 tjLLy ^JlC- <U)I 
<U)IJ fJu$ aIIc. 4I1I 

JfUt c^l S uifeti 

5 ^ isi 

c~JI JiJa Y r H' :j LSjUJt «*>?) 

Aisyah ^ istri Nabi 3^ berkata, "Sungguh, 
Nabi pernah menjulurkan kepala 

kepadaku ketika sedang di masjid lalu aku 
membersihkan dan menyisir rambut beliau. 
Dan beliau tidak masuk ke rumah kecuali 
bila ada keperluan (buang hajat), apabila 
sedang iktikaf." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iktikaf' ( 33 ), Bab: Tidak 
boleh masuk rumah kecuali ada hajat ( 59 )) 

Penjelasan---- 

&y{ : Aku menyisir rambutnya. 



HADITS KE-173 


#)l £?j -WT 

t Juli Ujj jdij &\ ^iJ| 

<-*^* * * jAj j^uJI AmAj ^^5 o^j 

Juli \l\j iLyili 

(U&uJLl J-C t-iU t :oKscYl <-»^ VT :j tfjUwll *^S-i) 

Aisyah ® berkata, "Nabi 5 ^ pernah 
mencumbuku ketika aku haid. Dan beliau juga 
pernah mengeluarkan kepala dari masjid 
ketika sedang iktikaf lalu aku membasuh 
rambut beliau dan aku sedang haid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iktikar (33), Bab: 
Mandinya orang yang sedang beriktikaf (4)) 

HADITS KE-174 

#11 5jill 5' CJji «aJ&Io t-Loji -Wl 

Juii j^ii 4 



^ j J*.jM uljl vY r =^1 ■» 4 «*■>!) 

Aisyah menceritakan, "Nabi menyandarkan 
badannya di pangkuanku membaca Al- 
Our'an, padahal saat itu aku sedang haid." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Bacaan 
Al-Our'an suami di dalam kamar istri yang 
sedang haid (3)) 

HUKUM MADZI 

HADITS KE-175 

SUu» ^lij CwS' :jli i'jp «^Oji “W© 
4 A& AUl 4A)l J 1 - 1 0^ Cma9Cu>u13 


:(JIaS ‘a)Lm 3 £jl ^IjuLaM 0^*13 

I 4*3 

Yl jj |J J» i_Aj tl t : j tfjUJI 

(cav^'ty* 

Ali berkata, "Aku adalah laki-laki yang mudah 
mengeluarkan madzi. Karena malu untuk 
bertanya kepada Rasulullah jg, aku menyuruh 
Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya, la 
pun bertanya. Beliau kemudian menjawab, 
'Cukup baginya berwudhu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengira tidak wudhu kecuali telah keluar dan 
dua lubang (34)) 

- Penjelasan 

tfa : Sering mengeluarkan air madzi. 


ORANG JUNUB BOLEH TIDUR 
SEBELUM MANDI, TAPI DISUNAHKAN 
WUDHU 

HADITS KE-176 

&l $ :cJll tl£gfe ilSlZ- -WT 

<Wj»)3 ^1*.} 0^ lij 

iSjSJ 

(^Uj Liyj oU tY : J 0 : j yjjlivJI 4a-^*-l) 

Aisyah berkata, "Pika Nabi hendak tidur 
padahal dalam kondisi junub, maka beliau 
membasuh kemaluannya dan berwudhu 
sebagaimana wudhu untuk shalat ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Orang 
yang junub hendaknya wudhu kemudian tidur 
(27)) 


145 



HADITS KE-177 


HADITS KE-179 


5l ‘14$JL£- 4)1 ggj 'jJs. -WY 

AUl 4JJ1 olh^M j**fc 

tS>jj lil tjLau :jli 4^?* j*} Ij-A^I -JSJjl jJuJ 

4^> fJssjJt * ! 

(<_uA-\ f y U)lj H 'J -■«" i_jU 5" 0 t(j (JJjUdl 4>^>t) 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar $3 bahwa Umar 
bin Khaththab m bertanya kepada Rasulullah 
j$&, "Apakah boleh seseorang dari kami tidur 
dalam keadaan junub?" 

Rasulullah jgj menjawab, "Ya, jika ia sudah 
wudhu, ia boleh tidur meskipun dalam 
keadaan junub." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" { 5), Bab: Tidurnya 
orang yang junub (26)) 

HADITS KE-178 

tUiifi 4)1 <>?j # 4)1 al c- -WA 

Al 4)1 :<JlS 

4 JUS ‘JJJI J-o AjlJsU 4i jjuiy aJl& 

UbjJ -.fl+uj <uic- 4j)l 4)1 Jj^3 



Jfcj Lbyb L^l ulj TV ..« d i 8 

Abdullah bin Umar ^ berkata, "Umar bin Al- 
Khaththab menceritakan kepada Rasulullah 
£5 bahwa ia junub di malam hari. Rasulullah 
lalu berkata kepadanya, "Wudhu dan 
cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Orang 
yang junub hendaknya wudhu kemudian tidur 
(27)) 


J4> 4)1 "jgj 51 1 dJU j«jl <ioA> -w^ 

aJuUI 3 4143 Jp cijiaj 51? jXy 4lc- 4)1 

8 1^)1 

1 y-y rt 0 : <i **->*-') 

(.jl&j o*>— )' s? 

Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi 
pernah menggilir semua istrinya dalam 
satu malam, padahal saat itu beliau memiliki 
sembilan istri. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Orang 
junub keluar dan berjalan di dalam pasar 
dan yang lainnya (24)) 


PEREMPUAN WAJIB MANDI KARENA 
KELUAR MANI 

HADITS KE-180 

,JL j»l o£U> :cJ\! «aJJuj p -\A* 

U 4J)I 4))l J; (^1 

jp J 4 3 ‘jil i>f ^ 4bl 51 4)1 
Ai ^Sii JUS ?c4&.i iSj jJi 5- sf^li 

<(Jj 6 <4L j»l cjLij (»U31 0 13 131 :jjuuj aJl£> 
:J15 ?Slj4l 4A)1 b :oJl3j <l^.>j 
Ia 4 J jLi <dLu«j coy 

(jJUJi ^ .U-i 8. jjjjJi r sj cSj^J' **•>!) 

Ummu Salamah meriwayatkan, Ummu Sulaim 
datang menemui Rasulullah m dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak 
malu dalam perkara yang hak. Apakah 
perempuan wajib mandi jika ia bermimpi?" 


146 



Nabi 3g menjawab, "Ya, jika ia melihat air."* 
Ummu Saiamah lalu menutupi wajahnya 
seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah 
perempuan juga bermimpi?" 

Beliau menjawab, "Ya, benar. Dari manakah 
asal kemiripan anaknya?" 

(HR. Bukhari, Kitab: Ilmu" (3), Bab: Malu di 
dalam ilmu (50)) 

Penjelasan 

elLJ oJj : Yaitu menjadi miskin dan melekat 
dengan tanah. Kata-kata ini sering diucapkan 
orang Arab, bukan dimaksudkan untuk 
mendoakan keburukan pada lawan bicara. 


TATA CARA MANDI JENABAT 

HADITS KE-181 

lil 0& (Jumj A-jLfr *j 

j»J iAjJJ J-lii \jj J* J-Hfrl 

pUJI 3, p US' 

ujS'i <^ m\j Jp C-Ju ju «P/tMi jjJjl t§J 

A#” Jp pUJl ju 

(j-jJI JJ i_jU \ «_»bS” o :j 

Aisyah istri Nabi meriwayatkan bahwa 
Nabi jika mandi karena jenabat, beliau 
memulainya dengan mencuci kedua 
telapak tangannya, kemudian berwudhu 
sebagaimana wudhu untuk shalat, kemudian 
memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu 

2 Yakni: saat bangun tidur, ia melihat air di pakaiannya 
iShahth Al-Bukhirt Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 
1/60) 


menggosokkannya ke kulit kepalanya, 
kemudian menyiramkan air ke atas 
kepalanya dengan cidukan kedua telapak 
tangannya sebanyak tiga kali, kemudian 
beliau menyiramkan air ke seluruh kulitnya. 
(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" ( 5), Bab: Wudhu 
sebelum mandi ( 1)) 

HADITS KE-182 

:cJ \3 tSjjUS tio-ki- -\A? 

jjp |jL u ^ •uJlP 4JJ\ 

sJUj jll J-lc- p U^JuJ ii 

JpLMBui ju ll^JulC' ju «ol^jb IpuLhS 
jpj Jp ^13 A^>3 J— *£■ pj 
JOAJJ pj (3j p (AJpJU» J-lii (Jtli 

V% 

jti-s-Yb va-all vV v # ^ 

(#J 

Maimunah berkata, "Aku menuangkan air 
untuk mandi Nabi jg, lalu dengan tangan 
kanannya beliau menuangkan air pada 
tangan kirinya lalu membasuh keduanya. 
Kemudian mencuci kemaluannya, lalu 
menyentuhkan tangannya ke bumi 
dan mengusapnya dengan tanah, lalu 
mencucinya dengan air. Kemudian berkumur- 
kumur dan memasukkan air ke hidung dan 
mengeluarkannya. Kemudian membasuh 
muka dan menyiramkan air ke atas 
kepalanya. Kemudian beliau bergeser untuk 
mencuci kedua telapak kakinya. Setelah 
itu beliau diberi handuk, tapi beliau tidak 
mengeringkan badannya dengan handuk 
tersebut." 


1*7 



(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: 
Berkumur dan memasukkan air ke hidung 
bagi orang yang junub (7)) 

— Penjelasan 

J>}i l .jI. Jv* p : Kemudian memukul tanah 
dengan tangan. \i> jaiz p» : Kata ganti di 
sini disebut dalam bentuk mu'annats, 
artinya khirqah (sobekan kain), artinya 
tidak menggunakan handuk apa pun untuk 
menghilangkan basah-basah pada tubuh. 


HADITS KE-183 

5» :cJl3 do.A> -)Ar 

Aj&U {ya j-llfrl bl jJui/j C Ifr 4Al! ^i)i 

lxJ t— \cO 

Jp ^4? £*o*5/l a^iJ3 

( J — »Jl J CC. yJ JI 

Aisyah «s berkata, "Jika Nabi $5 mandi 
jenabat, beliau minta diambilkan panci 
sebesar panci untuk memerah susu. Beliau ialu 
mengambil air dengan telapak tangannya 
dan mengguyurkannya; dimulai dari sisi 
sebelah kanan lalu sebelah kiri. Kemudian 
menuangkan dengan keduanya pada bagian 
tengah kepala." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" ( 5), Bab: Memulai 
dengan air yang ada di bejana atau wangi- 
wangian ketika mandi ( 6 )) 


Penjelasan - 

vSy-l : Wadah yang tidak lebih besar dari 
ukuran satu jengkal kali satu jengkal. Al- 
Baihaqi berkata, "Ia adalah tungku seperti 
panci yang memuat tiga rithel." 


jJj jp U* jlSS : Menyebut kata-kata namun 
yang dimaksud adalah tindakan secara majaz. 


HADITS KE-184 

Ui j ciS” :cJl! tSiilp do.x> -\Al 

<y$ »*>!5 ^3|3 

il JlL £03 

(*ji y\ X <— Aj r jJI «— jVsS” 6 :(j Aa-p-1) 


Aisyah berkata, "Aku pernah mandi 
bersama Nabi dari satu ember terbuat dari 
tembikar yang disebut al-faraq." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Suami 
mandi bersama istri ( 2 )) 

Penjelasan 

jrpJl : Enambelas rithel. 


HADITS KE-185 

■y£- (yA iiilc do ^ “'A® 

C-*&03 

ULoJ l\j cJui&li <£lo> 

(<uJl,w IgJuOj 

(*^j ^LalL jJt >— >L T «U 0 : j ijjUyJl 4»^>-t) 


Aisyah pernah ditanya saudaranya sesusuan 
tentang cara Nabi mandi (jenabat). Aisyah 
lalu minta diambilkan satu bejana air setara 
dengan ukuran satu sha/ Kemudian mandi 
dan menuangkan air ke atas' kepalanya, 
sementara antara kami dengannya terhalang 
oleh hijab (perkataan Abu Salamah). 



(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Mandi 
dengan satu sha' atau semisalnya (3)) 

HADITS KE-186 

4AJl ^9 $ : doA> -NA*\ 

<J| ^LaJU Jmaaj 5^ jl jJu>3 



(jIU i_j\j IV '••y&J l t-its* t : j 

Anas im berkata, "Nabi membasuh, atau 
mandi dengan satu sha' hingga lima mud, 
dan berwudhu dengan satu mud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu"(4), Bab: Wudhu 
dengan satu gayung (47)) 


SUNAH MENUANGKAN AIR KE 
KEPALA DAN LAINNYA TIGA KALI 

HADITS KE-187 

4&I J ij*»j J 15 :J15 t| tiojU- -\AV 
&\j Jp Jalill UI UI :jjuj &£. <U)I JU> 
*ajjuj jii »5 ‘USu 

A— tj Jc ,j2>Ut oU t :J— iJl a : j gjjUJl A^i-l) 

tabair bin Muth'im berkata, "Rasulullah 
$5 bersabda: "Aku menyiram kepalaku 
sebanyak tiga kali." Beliau memberi isyarat 
dengan kedua telapak tangannya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: 
Menyiram kepala sebanyak tiga kali (4)) 


HADITS KE-188 

: ji*>- jjl jli 4X1 1 xS -\AA 

fj£> ojJLli tj»j5 sJJLCj tyjl} J* 5^ 4*1 

U JULs (ILgg-u :jul tjJLi)! 

jji i* i 

l£«l ju dlif tly*Jj «lUu 

^LaJU J— iJl <_A» T' : J-jJl i_jbS” o .-j 

tabir bin Abdullah meriwayatkan, Abu ta'far 
mengatakan bahwa ia berada di sisi tabir bin 
Abdullah— ia dan ayahnya (Ali bin Al-Hasan), 
dan di dekat tabir juga ada beberapa orang 
yang bertanya kepadanya tentang cara 
mandi, tabir bin Abdullah lalu menjawab, 
"Cukup bagimu dengan satu sha' air." Tiba- 
tiba ada seorang yang berkata, "Bagiku 
tidak cukupi" Maka tabir pun berkata, 
"Seukuran itu cukup buat orang yang lebih 
lebat rambutnya darimu, dan yang lebih baik 
darimu." Kemudian ia mengimami kami. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Mandi 
dengan satu sha' atau semisalnya (3)) 


SUNAH BAGI PEREMPUAN MENGUSAP 
TEMPAT DARAH, SETELAH SUCI, 
DENGAN KAIN YANG DIPERCIKI MISK 

HADITS KE-189 

oly>! 51 I 4 I& 4&I (&j dua»- -\A^ 
{jA i jE’ a»J»c- aUI 

4*us *ji : JIa iJmjju c. ( jfl*?uJI 

l$J I (JLS' :cJ\l < iLLj IyA 

4J)l : JU JkS :cJ\a ci^» jjj :J15 


149 



yl 1$ ciii t$\ ^4^ 

j»5j! 

IM 1*jb si /I elli eA* 'r =c*J-' n ^ <£>UJl «*>!) 

(^^il j. Ojd* 


Aisyah meriwayatkan bahwa ada 

seorang perempuan bertanya kepada Nabi 
$§ tentang cara mandi dari haid. Beliau 
lalu memerintahkan wanita itu bagaimana 
cara mandi, beliau bersabda, "Ambillah 
sepotong kapas yang diberi wewangian lalu 
bersucilah." 

Wanita itu bertanya, "Bagaimana aku bersuci 
denganya?" 

Beliau menjawab, "Bersucilah dengan kapas 
itu!" Wanita itu berkata lagi, "Bagaimana 
caranya aku bersuci?" Beliau bersabda, 
"Bersucilah dengan menggunakan kapas 
itu!" Wanita itu bertanya lagi, "Bagaimana 
caranya?" Maka beliau berkata, "Subhanallah. 
Bersucilah kamu!" Lalu aku manarik wanita itu 
ke arahku, lalu aku katakan, "Usaplah sisa 
darahnya dengan kapas itul" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Seorang 
wanita menggosok dirinya apabila telah suci 
dari haid (M)) 


ija\» cl*\ »\y>\ 4JJI J \y»j C cJUi jLLlj 

& I jjij jlii fillill gSSf cjjtf % 
J$j J> # duS &\ 

0J0I lilj cJusl 1313 

p fail dLc. 

oijil <iU3 J*- 

(^jJl J— X- i_j\j “IV 1— >bS" t 


Aisyah & meriwayatkan, Fathimah binti 
Abu Hubaiys datang menemui Nabi dan 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah 
seorang wanita yang keluar darah istihadhah 
(darah penyakit) sehingga aku tidak suci. 
Apakah aku harus meninggalkan shalat?" 
Rasulullah menjawab, "Jangan, sebab itu 
hanyalah semisal keringat dan bukan darah 
haid. Jika datang haidmu maka tinggalkan 
shalat, dan jika telah terhenti maka 
bersihkanlah sisa darahnya lalu shalatlah." 
(Hisyam berkata, "Ayahku (Urwah) 
menyebutkan): "Wudhulah kamu setiap akan 
shalat hingga waktu itu tiba." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Membersihkan darah (63)) 


- Penjelasan 

all* j* iiji : Potongan kain atau wool yang 
diberi wewangian kasturi. 


MANDI DAN SHALATNYA 
PEREMPUAN YANG ISTIHADHAH 


Penjelasan 

: Yaitu darah saya terus mengalir setelah 
hari-hari normal haid, karena istihadhah 
adalah darah yang keluar kemaluan wanita 
tidak pada waktunya. 

J je . : Darah keringat yang disebut sebagai ‘adzil. 


HADITS KE-190 

Ci's\s? :cJ\i 4Ui Ajtol b doO> 

4ttl ^«0 (vjaII til 4p*tli 


HADITS KE-191 


£giil 4JJI {J0J doji 


&mi1 


— f f Sf «fLj &\ J* 


150 



4*1^ 4A)I ^0 fJJl £***» 

lift : jlli tj^giiu jl UU5 jJulj 

S^U» j£j J^oju co&l (3j^ 

(tiUi-Nl j/oln :u aJ-l otS" n :j tSjUJI <*->t) 

Aisyah <®, istri Nabi fH meriwayatkan bahwa 
Ummu Habibah mengeluarkan darah 
istihadlah selama tujuh tahun. Lalu ia bertanya 
kepada Rasulullah j££ tentang masalah itu. 
Beliau lalu memerintahkan kepadanya untuk 
mandi, beliau bersabda, "Ini seperti keringat 
(darah penyakit)." Maka Ummu Habibah 
selalu mandi untuk setiap kali shalat. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Keringat 
wanita istihadhah (26)) 


mengalami haid bersama Nabi jgjj, dan 
beliau tidak memerintahkan itu kepada 
kami." Atau Aisyah mengatakan, "Kami tidak 
melakukannya (mengqadha' shalat)" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Wanita 
haid tidak mengqadha' shalat (20)) 

- ---Penjelasan 

<j5#i : Apakah bisa menggantikan. 

«fit : Nisbat kepada Harwara', sebuah 
perkampungan Kufah, tempat kaum Khawarij 
berkumpul di sana, maksudnya apakah kau 
orang Khawarij, karena sekelompok Khawarij 
mewajibkan wanita haid untuk mengqadha 
shalat yang tertinggal selama haid, pendapat 
ini menyalahi ijmak. 


PEREMPUAN HAID WAJIB 
MENGQADHA’ PUASA, TIDAK WAJIB 
MENGQADHA* SHALAT 

HAD1TS KE-192 

51 4JJl iJSfc tiojU- -W 
:cJUi 0 J 4 S 151 UI Jl»>I cJll 

aJlC- ^0 JblS- ’lS cUl 5 

«UoLaj :cJ\l jl UjJab jJll} 

^U-i ^ s 'i vV t- =u^' t -4 **■>') 

(tfLdt 

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ada 
seorang perempuan bertanya kepadanya, 
"Apakah seseorang dari kita harus mengganti 
shalatnya jika telah suci?" 

Aisyah menjawab, "Apakah kamu dari 
kelompok Haruriyah! 5 Sungguh, kami pernah 


3 Haruriyah adalah sekelompok dari kaum Khawarij yang 


ORANG MANDI HARUS MEMAKAI 
PENUTUP KAIN ATAU SEMISALNYA 

HADITS KE- 193 

:cJ\3 «v-JU 9 Jjl cJj p dooi- -\W 
jLLwj dill ^0 fiil 
.cJ\l i0jL*3 AsL)\ - v-ii'I 

g Jli f I UI :ciii oOA 5^ : Jul ‘Ui& cUiUi 
Uli g jli ^ U : ^1 ojj 

^ UtUjU (JUi jslj iU-li- 5? 
jL&j fXl I Jji/J U c Ji i-jjUul Uii « 0^-13 <->jS 

«jUi 5f 5^® is *■»' J' 5f' 


mewajibkan qadha shalat bagi wanita setelah suci dari 
haid. Mereka dinamakan Haruriyah karena dinisbatkan 
kepada Haura', sebuah desa di dekat Kufah, tempat 
pertama kali berkumpulnya orang-orang Khawarij. 
(Shahth Al-Bukhari Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 
1/122 dan Shahth Al-Bukhari Tahqiq Muhammad Fu'ad 
Abdul Baqi 1/265) 


151 



Ujf I 03 :fJuj #)1 4JJ1 jlii 
JviJ 3bj j»| cJ\| tj,jUb ji| C 0^>l 
VjiJ' j !^UI V L t :!^U' **->') 

(aj Li?aJU Jk>-tj)l 

Ummu Hani' binti Abu Thalib berkata, "Aku 
berkunjung kepada Rasulullah 3^ pada tahun 
Fathu Mekah. Aku dapati beliau sedang 
mandi sementara Fathimah, putri beliau 
menutupinya dengan tabir." 

Ummu Hani' binti Abu Thalib berkata, "Aku 
memberi salam kepada beliau, lalu beliau 
bertanya, 'Siapakah ini?"' 

Aku menjawab, "Aku Ummu Hani' binti Abu 
Thalib." 

Lalu beliau mengatakan, "Selamat datang, 
Ummu Hani.'" 

Selesai mandi, beliau shalat delapan rakaat 
dengan berselimut pada satu baju. Setelah 
beliau selesai shalat aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, anak ibuku mengatakan dia 
telah membunuh seseorang dan aku telah 
memberi ganti rugi kepada seseorang, yakni 
Abu Hubairah." 

Maka Rasulullah bersabda, "Kami telah 
setuju dengan apa yang kamu berikan, wahai 
Ummu Hani'l" 

Ummu Hani' berkata, "Saat itu adalah waktu 
dhuha." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: shalat 
dengan memakai satu helai pakaian (4)) 


BOLEH MANDI TELANJANG JIKA 
SENDIRIAN 

HADITS KE-194 

j* ile &\ SjJji J\ -\\i 
: «fJuj 4A)I { \Ya 


tj'^j (jl ^ j jkj #1 ^C- 

<s*y> U 4JJI3 i» !s»j 

yj» cJbls »jsl Aji Sii Ui» j-mMb 


&*** yti « Jp AjJj 

C ^ j^£> 5/i 


j?' ^ ‘Vj 5 ^13 

Uysb <kx*a*> j \ OJcJ 4jj 4)i\j 


(•jLU j 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi $§, 
beliau bersabda: "Orang-orang bani Israil 
jika mandi maka mereka mandi dengan 
telanjang; satu sama lain saling melihat. 
Sedangkan Nabi Musa lebih suka mandi 
sendirian. Mereka pun mengatakan, "Demi 
Allah, tidak ada yang menghalangi Musa 
mandi bersama kita karena buah zakarnya 
besar." 

Suatu saat ketika, Musa pergi mandi dan 
meletakkan pakaiannya di atas batu, lalu 
batu tersebut membawa lari pakaiannya. 
Musa pun lari mengejar batu tersebut sambil 
berkata 'Hai batu, kembalikan pakaianku!' 
Maka orang-orang bani Israil melihat Musa. 
Mereka lalu berkata, 'Demi Allah, tidak ada 
yang ganjil pada diri Musa.' Kemudian Musa 
mengambil pakaiannya dan memukul batu 
tersebut." 

Abu Hurairah m berkata, "Demi Allah, 
sungguh pada batu tersebut terdapat enam 
atau tujuh bekas pukulan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: 
mandi telanjang sendirian di tempat yang 
tersembunyi (20)) 


152 



- Penjelasan - 

: Kedua biji kemaluannya bengkak. 

: Memukulnya dengan keras. 

: yaitu menimbulkan bekas dengan batu. 
sL : dengan rafa’ sebagai badai, maksudnya 
enam bekas. 

Jr&-\ 'tjo : di- nashab-kan sebagai tamyiz. 


MENJAGA AURAT 

HADITS KE- 195 

4)1 4)1 ^ -\<\o 

AJL& 4jjl 4)1 jj-oj £)1 
a) JUjj 4*JlCj s4**^U 

4l**3 iljljl 6jl>- jJ Jyjl G ilc- ^CaJl 

Jp a 1?0 j\| 5ji GLlSlu Jfr 

<A*J 3_J l*>9 L m & A * J>A*w3 <4**^** 

jiJuy 4lc. 4)1 UG^C- 

j i^jdl wijf ol A :i^Ldll uli" A rj <^>t) 

(U^rtUl 

Jabir bin Abdullah gss meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $| bersama orang-orang Ouraisy 
memindahkan batu Ka'bah. Saat itu beliau 
mengenakan kain lebar." 

Pamannya, Al-Abbas berkata kepadanya, 
"Wahai anak saudaraku, seandainya kainmu 
kamu letakkan di bahu untuk menahan batu 
(akan lebih mudah diangkat). Maka beliau 
melepas dan dipakaikannya di bahunya, 
tiba-tiba beliau terjatuh dan pingsan. Setelah 
peristiwa itu tidak pernah Nabi gjj terlihat 
telanjang." 


(H R. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Makruh 
telanjang ketika shalat atau yang lainnya (8)) 

WAJIB MANDI KARENA KELUAR MANI 

HADITS KE-196 

4)1 (jsjJJ* 1 v£Ju>- -W! 

i x^ £ ’ 4)1 4)1 jj-G 5' 

j Z\?i3 jl*&j H Jl {j* 

jul i^u : JUs <i)GL*ftl dn :fLj 4lfr Al 
jl cJLifrl bl :jjuj 4io 4)1 4)1 JjJuj 

dilisi cJa^J 

Nl ^ v>* rt t£>Lw*JI 

Abu Sa'id Al-Khudri s® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ memanggil seorang shahabat 
dari Anshar. 4 la pun datang dengan 
kepalanya yang masih basah kuyup. Lalu 
Nabi $3 bertanya, "Sepertinya kami telah 
membuat kamu tergesa-gesa? 5 " 

Laki-laki Anshar itu menjawab, "Benar." 
Rasulullah % lalu bersabda, "Jika kamu 
dibuat tergesa-gesa atau tertahan 4 , maka 
cukup bagimu berwudhu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengira tidak wudhu kecuali telah keluar dari 
dua lubang (34)) 

Penjelasan — 

6JL4 : Hujan tidak turun, kata majaz yang 
berarti kemarau, yaitu tertahannya hujan. 


4 Laki-laki tersebut bernama Utban bin Malik Al-Anshari. 
(Shahth AI-BukhM Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 1/77) 

5 Jimak belum sampai keluar mani. 

6 Yakni belum keluar mani saat jimak. ( Shahth Al-Bukhiri 
Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 1/77) 


153 



HADITS KE-197 

4l tiiC- 4)11 C&j Ji $ r£j.X> -\\s 

Jjo pil #1^*31 j4^31 lil 4)1 jj-J ^ : 

, iSjSj jo Aif oip Jj.iv» U J-*Ju :Jll 

<-~..«aj t* J... c- <_A W :J— jJl <_A5” # (jTjliiJl *^y»-t) 

(■U>e> 

UbaybinKa'b as bertanya, "Wahai Rasulullah, 
bagaimana jika seseorang berhubungan 
dengan istrinya, namun tidak keluar (mani)?" 
Beliau menjawab, "Hendaklah ia mencuci 
apa yang menyentuh istrinya (kemaluan), 
lalu wudhu dan shalat." 7 
(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: 
Membersihkan sesuatu yang terkena 
kemaluan seorang wanita (29)) 

HADITS KE-198 

JIS <4 m£> 4)1 1 — MA 

JIS pl :«a3\>» JuJ aI 

J-*Juj e^LaJJ L&jIj uf* 

4)1 J-i 4)1 j\l 

fllj 

jJ vjU rl tjbS’ t : j Aa-ji-i) 

(OKipJlj-* 

Diriwayatkan dari Utsman bin Affan m, Zaid 
bin Khalid m bertanya kepadanya, "Apa 

7 Ada perbedaan antara hadits ini dan beberapa hadits yang 
mewajibkan mandi karena bertemunya kemaluan laki-laki 
dan perempuan, walaupun tidak keluar mani. Dalam hal ini 
wajib berpegang pada nadits-hadits yang mewajibkan mandi 
karena bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan 
walaupun tidak sampai keluar mani. Sebab di sana terdapat 
tambahan penjelasan yang tidak ada dalam hadits yang 
menyelisihinya, yaitu hadits ini. Inilah makna perkataan 
Imam Bukhari bahwa sebagai langkah ihtiySth (kehati- 
hatian) hendaknya mandi (Ibnu Rajab: Fathul Birt 2/71) 


pendapatmu jika seseorang berhubungan 
badan dengan istrinya namun tidak keluar 
air mani?" Utsman menjawab, "Hendaknya 
ia berwudhu seperti wudhunya untuk shalat, 
lalu membasuh kemaluannya" Utsman 
melanjutkan, "Aku mendengarnya dari 
Rasulullah jf| ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengira tidak wudhu kecuali telah keluar dari 
dua lubang (34)) 


HADITS WAJIB MANDI KARENA 
KELUAR MANI; WAJIB MANDI 
KARENA BERTEMUNYA DUA 
KEMALUAN 

HADITS KE-199 

■£i)l ilfr 4)1 4o-4- -w 

tfJLs» 54 jjlJL*' ISI : jl! tpuy 4)1 

J-JJl aii Uj 4#> p 

(OUtd-l Jbll IM ™ vtiT 0 : j lSjUJI *>->t) 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
$£, beliau bersabda: "Jika seseorang duduk 
di antara empat anggota badan istrinya 
(siap berjimak), lalu bersungguh-sungguh 
kepadanya, maka ia wajib mandi ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" ( 5), Bab: Apabila 
dua kemaluan bertemu (28)) 

Penjelasan 

tijii, : Maksudnya menurut salah satu 
pendapat; dua tangan dan dua kaki, inilah 
makna yang lebih mendekati kebenaran. 

: Kata kiasan memasukkan kemaluan, 
atau juhd berarti berhubungan badan, 
maksudnya menggauli istri. Adanya 
Rasulullah jgg menyebut dengan kata kiasan 


154 



ini untuk menghindari sesuatu yang tabu 
untuk disebut. 


PENGHAPUSAN KEWAJIBAN WUDHU 
KARENA MAKAN MAKANAN YANG 
DIPANGGANG 

HADITS KE-200 

tAJLfr 4&I 

^ l < U.L c- 4jkil 4jjl ^)l 

p 

(J- j* i :j tfjUvJ' 

;LiJl 

Abdullah bin Abbas m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah^ makan paha kambing kemudian 
shalat dan tidak berwudhu lagi. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Tidak 
berwudhu setelah memakan daging kambing 
dan gandum (50)) 


HADITS KE-201 



jsJUuj A.JaC' 4Ul 


(J- J* (J o - vV # ’ 1 '•£ 

(dO-»J«W» 

Diriwayatkan dari Amru bin Umayyah ok 
bahwa ia pernah melihat Rasulullah 
memotong daging paha kambing. Saat 
panggilan shalat tiba, beliau langsung 
meletakkan pisaunya dan shalat tanpa 
berwudhu lagi. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Tidak 
berwudhu setelah memakan daging kambing 
dan gandum (50)) 

HADITS KE-202 

£giJl 51 4jbl AjjLS tioJ^- -?•? 

p cl lijJLfr jfl jJu-J aIIc- 4&I 



^ jiui- ^ ujU o\ VjjVsS” t : j cSjlOl *»y»-') 

(L?j^ jJj Jjj-JI 

Diriwayatkan dari Maimunah & bahwa Nabi 
pernah makan daging paha (kambing) di 
sisinya kemudian shalat tanpa berwudhu lagi. 
(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Cukup 
berkumur setelah makan gandum, dan tidak 
perlu berwudhu (51 )) 

APAKAH SETELAH MINUM SUSU 
HARUS BERKUMUR-KUMUR? 

HADITS KE-203 

4jjl 4jjt 

ImO 4 ] ;j\ : Jldj ImJ O j£i 4^Lt 

J* '-A> ot t ; j *»->-') 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas m bahwa 
Rasulullah $5 pernah minum susu lalu 
berkumur-kumur kemudian bersabda, "Susu 
itu mengandung lemak ." 8 
(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Apakah 
perlu berkumur setelah minum susu? (52)) 


8 Dalam hadits ini terdapat penjelasan 'illah (sebab) 
berkumur-kumur karena minum susu yang mengandung 
lemak. Maka, hal itu menunjukkan anjuran berkumur- 
kumur setelah mengkonsumsi segala jenis makanan atau 
minum minuman yang mengandung lemak. (Ibnu Hajar 
FathulBirt 1/213) 



— Penjelasan 

jLiSSI : Lemak yang terlihat pada susu. 


ORANG YANG YAKIN SUDAH WUDHU 
KEMUDIAN RAGU-RAGU APAKAH 
BERHADAS, MAKA IA MELANJUTKAN 
SHALAT KARENA YAKIN TELAH SUCI 

HAD1TS KE-204 

jjjUaTil 41)1 

41)1 41)1 jjlj jl &£» ill *ilE ftil 

aji aiJI i^aJl (J^pl a Jifr 
j»- S/ jl JiIij S/ : jui <5}Ua)l ^ 

I^J J <! \lj*0 
^ Lbyu N t->L l LjbS” t 

(vysMj» 

Abdullah bin Zaid bin Ashim Al-Anshari s® 
meriwayatkan bahwa ada seseorang yang 
mengadu kepada Rasulullah jgj, seakan- 
akan ia merasa keluar sesuatu (angin) ketika 
shalat. Beliau lalu bersabda, "Jangan pindah 
atau pergi hingga kamu mendengar suara 
atau mencium baunya."* 

(HR. Bukhari, Kitab: “Wudhu" (4), Bab: Tidak 
mengulang wudhu ketika ragu, sampai ia 
yakin (59)) 

- Penjelasan 

ijA\ : Kentut yang keluar dari dubur. 

\Sj£ £L_S Ji : Hingga mendengar suara 
(kentut) dari duburnya. 


9 Berdasarkan inilah sekelompok ulama mengatakan, 

"Keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan." (Syarh 
AI-BukhSrt Libnil Baththal 1/235) 


KULIT BANGKAI MENJADI SUCI 
DENGAN DISAMAK 

HAD1TS KE-205 

1>-j : jll tilfr 41)1 (s?j jjI do-vi- -?*© 

l^.tjihC'l a£+a oUi 4.J.& 41)1 ^Jl 

41)1 ji ^)l jl il «iiJuail {y* iSlji 

‘ill® : j)\j tl fcjLi SU :jJuj 4-ifr 

iJ\j> Jc Ujudll oU 11 ti 4»^»-l) 

Ibnu Abbas m berkata, "Nabi ^ melihat 
bangkai kambing yang dahulu diberikan 
kepada sahaya perempuan milik Maimunah 
dari sedekah. Maka Nabi s8i bertanya, 
"Mengapa kalian tidak memanfaatkan 
kulitnya?" Orang-orang menjawab, "Kambing 
itu sudah jadi bangkai." Beliau menjawab, 
'Yang diharamkan itu memakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Bersedekah kepada budak-budak istri Nabi 
S (6 1)) 

TAYAMUM 9 10 

HADITS KE-206 

£VpJl I4JA 41)1 — ?•! 

41)1 ^ li>j^ :C«J13 (jaJUsM) 41)1 

Ji, ; s , {l ? ,, , s, ,/, ^ jj ^ 

U5 lij ®jU-*l (jOM | gJteKjj 4l)l 

f lili f j lic- ^K2>l 0 U 0 jl «jIjLwJU 

1 0 Dari segi bahasa, tayamum berarti maksud. Sedangkan dari 
segi syariat tayamum adalah bersuci dengan menggunakan 
tanah atau debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau 
mandi. 


156 



} i*!S ^ jjAj AU Ai J** Ai 

(J|l (J| (jAil (Jli {gli IgMuJj <A* ^1 
Ailc- C**A» li (Jl ‘i/l :l^)lal JjJuall aj 

‘02^5 j*U»5 AU Al Ai &y*jt Aissi 

j£aj jil pIpsS pU |»^X4 (J**jJj pU Jp IjamJj 
^Jp 4-*lj ^i?lg A“j3 

As J-^> As : <JIa 3 ^u 15 

^ 0 * 4 (J<xaJj «gli Jp I^moJj <Q*llpJl^ £JUj dJLfr 
pl& U Jljj <j£=u jj! lAtalc- cJlii ipLo 

Sb ■> jifj (Jjx> (^1 Al 

4JJl ^-2» Al (J_j*uj jfc> ^ll iijpcJl £A 
Al j-i Al Jj-lj plZl J& jJAj AU. 
Al Jj5b tgl^ jA ^Jp ^«»1 j^s» j»Uy AU 
ge ^ : ^4-^-1 «>? ^S T 

j£*i)l UiAi :cJ\l j£» £)l jl Ij Jjb 

AS li*Ji \IU>U AU cJ5f f jJJi 

Al Jufi. UjJl>- oU N • - - 'jliS’ : j tSjUJI A^i-l) 

(ui-ji 

Aisyah «s , istri Nabi |j§ berkata, "Kami pernah 
bersama Rasulullah $g dalam sebagian 
perjalanannya, dan saat kami sampai di Al- 
Baida— atau di Dzatuljaisy— kalungku hilang, 
maka Rasulullah berhenti untuk mencarinya 
dan para shahabat juga ikut bersamanya. 
Ketika itu mereka tidak mempunyai air, begitu 
pula Rasulullah ^jj. Para shahabat datang 
kepada Abu Bakar m dan berkata, 'Apakah 
kamu tidak melihat apa yang diperbuat 
Aisyah? la menghentikan (menahan) 
Rasulullah $| dan para shahabat, padahal 
mereka tidak berada di tempat yang ada 


airnya dan mereka juga tidak mempunyai 
air/ 

Abu Bakar m lalu datang (kepadaku) 
dan Rasulullah berbaring meletakkan 
kepalanya di atas pahaku tertidur, la berkata, 
'Kamu menahan Rasulullah jgjj dan manusia di 
tempat yang tidak ada airnya dan mereka 
juga tidak mempunyai air?" 

Aisyah berkata, "Abu Bakar mencelaku dan 
mengatakan sebagaimana yang dikehendaki 
Allah, la menekan lambungku dengan 
tangannya. Tidak ada yang menghalangiku 
untuk bergerak kecuali keadaan Rasulullah 
££ yang berada di atas pahaku! Rasulullah %% 
tertidur hingga pagi, tanpa ada air. Kemudian 
Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat 
tayamum, maka mereka pun bertayamum." 
Usaid bin Hudhair berkata, "Ini bukan 
keberkahan keluargamu yang pertama 
wahai keluarga Abu Bakar!" 

Aisyah berkata, "Lalu kami membangunkan 
unta yang kami tunggangi, dan kalung 
tersebut ternyata ada di bawahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tayamum" (7), Bab: 
Abdullah nin Yusuf telah bercertia kepada 
kami{ 1)) 

HAD1TS KE-207 

cuS* :j\S jAi» JU jAc- -f *V 

jil 4 ) JViS U>)j Al Afc 

«SJ 4 & «UJI fU Ai?-l 5 ' J3 

AJ*ill # X# u.,^ 3 j mIL; 5^ ^*l 

I|AIx5 V6> y ;j* |Jid) SjjLJI o ^ 

ISI IJlfe (*3 ^ 4 ! : A^ -M' 

lujj :cJl3 JuxAl lgA*>Jj £)l pUI p jjilfr Jjl 


157 



^ J?' JUs fLxi : J \3 IjJ lift ^ft 

A^lc' 4 JHl 4jj! ^.jiau jb*fr J_j3 

«*UJI ^>1 pl c*u » >ll Ai-l»- 
'jpJJ (iiii O^Jki c4j| 5}1 iJf .UaUflM ££ 

^}l ir~~* i Ci^ : JbiA <^Ju<jj 4*U& <U3l 

«jbj'il Jp Aj^i» Aa£=u iU^Jb ^IJaS 

jl <4^U^i jjb l$J yC*J* j*j t\+h uu j*J 
:4A)1 JUA * 4 >j I 4 J ju Ua^-M dJUii 
jUi Jyu ^cJL> pJl&JS pil 

(lyb p-~ll v->U A Y «.j' ljUS" V : j tSjliyJI *>ji-t) 


beliau bersabda, 'Sebenarnya kamu cukup 
melakukan begini.'" 

Nabi jg kemudian memukulkan telapak 
tangannya ke permukaan tanah dan 
mengibaskannya, lalu mengusap punggung 
telapak tangan kanannya dengan telapak 
tangan kirinya, atau punggung telapak kirinya 
dengan telapak tangan kanannya, kemudian 
beliau mengusap wajahnya. 

Abdullah berkata, "Apakah kamu tidak 
melihat bahwa Umar tidak puas dengan 
perkataan Ammar?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tayamum" (7), Bab: 
Tayamum dengan sekali pukulan (8)) 


HADITS KE-208 


Hadits Ammar yang diriwayatkan oleh 
Syaqiq, ia berkata, "Aku pernah duduk 
bersama Abdullah dan Abu Musa AI-As/ari. 
Abu Musa berkata kepadanya, "Seandainya 
ada seseorang mengalami junub dan 
tidak mendapatkan air selama satu bulan, 
apakah dia bertayamum dan shalat? Dan 
bagaimana pendapatmu dengan ayat ini di 
dalam Surah Al-Maidah ayat 6: ‘Lalu kamu 
tidak memperoleh air, maka bertayamumlah 
dengan tanah yang baik (bersih)' ? Abdullah 
menjawab, 'Seandainya mereka diberi 
keringanan dalam masalah ini, bisa jadi 
nantinya bila ada seseorang dari mereka 
yang kedinginan, ia akan bertayamum.'" 
Syaqiq bertanya, "Apakah kalian tidak suka 
masalah ini karena faktor itu?" la menjawab, 


oUIjM <jl J s?j t&jCS’ -?‘A 

Jp*£> (JIaA tpUl <— ~^l p3 C*mJ>I jJ,I 
j A+* i \i£ bl lol :oUail 

UI lllj t j Jai pl C-jl lili UI 
AaUc> 4jdl ^iU ja (CwJusd 

$ UUi : ppj 4l)l jlil 
A*a£=u j llSij <uifc AUl ^£> djJlft 

Afv} Hgj ju Hfei /,iij (j^j^l 

aSj 

(Ufc* J» v>U 1 :|— -5JI vUS” v tSjUJI 1) 


Kemudian Abu Musa berkata, "Tidakkah 
kamu pernah mendengar ucapan Ammar 
kepada Umar, 'Rasulullah mengutusku 
dalam suatu urusan, lalu aku junub dan tidak 
mendapatkan air. Maka aku berguling-guling 
di atas tanah seperti hewan. Kemudian aku 
ceritakan hal tersebut kepada Nabi $§, lalu 


Ammar bin Yasir mengatakan bahwa ada 
seorang laki-laki datang kepada Umar bin 
Khatthab dan berkata, "Aku junub tapi tidak 
mendapatkan air?" Ammar bin Yasir berkata 
kepada Umar bin Khatthab, 'Tidak ingatkah 
ketika kita dalam suatu perjalanan? Saat itu 
engkau tidak mengerjakan shalat sedangkan 
aku bergulingan di atas tanah lalu shalat. 


158 



Kemudian hal itu aku sampaikan kepada 
Nabi jg£ dan beliau bersabda, 'Sebenarnya 
kamu cukup melakukan begini/ Beliau lalu 
menepukkan telapak tangannya ke tanah 
dan meniupnya, lalu mengusapkannya ke 
muka dan kedua telapak tangannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tayamum" (7), Bab: 
Orang yang bertayamum apakah perlu 
meniup kedua telapak tangannya (4)) 

---Penjelasan - 

: Aku berguling-guling di tanah. 


HADITS KE-209 

Ajil Jufij UI oJusI :J \3 

\s> Afal ^Jl 

# i£ jp J* 

^i\ jjf y\ JlSS sJjliSl aI^II 

A.JL13 jfcjP Cji AjIa Aill 

tjJJij a!1& <uj! ^ill *1I c- Sjj jUi flli 
Sj P jp j^l 

pSulii a!I£ 

(*lil Jtjr |J lij jJai - 1 *->U T’ ijIsT V :j tSjliwll 


Hadits Abu Duhaim Al-Anshari m. Umair 
mantan budak Ibnu Abbas berkata, "Aku dan 
Abdullah bin Yasar, mantan budak Maimunah, 
istri Nabi berangkat pergi hingga ketika 
kami sampai kepada Abu Duhaim Ibnul Harits 
bin Ash Shimmah Al-Anshari, Abu Duhaim 
berkata, "Nabi kembali dari Bi'r Damai 11 


11 Bi'r Jamal: nama tempat di dekat kota Madinah ( Shahth 
Muslim Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi 1/281) 


(nama tempat), lalu ada seorang laki-laki 
menemui beliau seraya memberi salam, 
namun beliau tidak membalasnya. Beliau 
kemudian menghadap ke arah dinding, 
lalu mengusap muka dan kedua telapak 
tangannya, baru kemudian membalas salam 
kepada orang itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tayamum" (7), Bab: 
Orang yang menetap apabila tidak 
mendapatkan air (3)) 

Penjelasan--- 

% : Sebuah tempat di dekat Madinah, 
maksudnya dari arah suatu tempat yang 
dikenal sebagai Bir Jamal. 


ORANG MUSLIM TIDAK NAJIS 

HADITS KE-210 

:j\5 c£Lfr 4&I Csfcj 

JL>>l3 Uw> \j\j A*Ji P 4All 4JJl 

AJU cJJuali (Juti jj>> AJU» «(j-Lo 

iJk£\I jAj Cu> p <cJ uw L&\l CvJl j 

5&J- : JUl ud 4 U CuS* jj! :JUl 

1 1 : | J— jJi <_jbS” o i(j 

(.jjcj i5j — 1' J 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jgg 
berjumpa denganku ketika aku dalam 
keadaan junub. Beliau menggandeng 
tanganku hingga aku pun berjalan bersama 
beliau hingga beliau duduk. Aku lantas pergi 
diam-diam kembali ke rumah untuk mandi. 
Kemudian kembali lagi dan beliau masih 


159 



duduk. Beliau lalu bertanya, 'Ke mana saja 
kamu tadi, wahai Abu Hurairah?' 

Maka aku ceritakan pada beliau. Beliau 
lalu bersabda, 'Subhdnallah! Wahai Abu 
Hurairah, seorang Muslim itu tidaklah najis.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Orang 
junub keluar dan berjalan di pasar dan yang 
lainnya (24)) 

- Penjelasan 

ji-j» : Tempat bernaung. 


DOA MASUK KAMAR MANDI 
ATAU WC 

HADITS KE-211 

$ : jVd &\ (jbj jJl -H\ 

fJjJI :JVl iSl fLj &Z. &\ 

(*^M dyu L* ^ <— i :j (.SjliJl 4>^>-t) 

Anas m berkata, "Jika hendak masuk kamar 
mandi, Nabi $§ membaca doa: Ya Allah aku 
berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki 
dan setan perempuan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Apa 
yang diucapkan ketika akan masuk kamar 
mandi (9)) 


TIDUR DALAM KEADAAN DUDUK 
TIDAK MEMBATALKAN WUDHU 

HADITS KE-212 

«}LaM 0*1*31 :Jl! <dU\J« ( ^m)I vtoa»- 

&& fLj gs. &\ 

^131 jl pil Ui 

J jlyj r uv» vb tv :0>^I v uSjUJI v-y-i) 

Anas bin Malik berkata, "Suatu ketika iqamat 
telah dikumandangkan, tapi Nabi ^ masih 
berbicara dengan seseorang di sisi masjid. 
Beliau belum juga melaksanakan shalat 
hingga sebagian para shahabat tertidur." 12 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Imam yang memiliki hajat setelah iqamat 
dikumandangkan (27)) 


Penjelasan 

c-3-l : Khubuts adalah jamak khabits, 
fchaba 'itsadalah jamak khabitsah, maksudnya 
setan-setan lelaki dan perempuan. 


160 


1 2 Yakni tidur dalam keadaan duduk (Shahih Muslim Tahaia 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi 1/284) 



BAB k 
SHALAT 


PERMULAAN AZAN 1 

HADITS KE-213 

iloi> -nr 
<UjX*J I 1 y>J3 

j\il «iiUi ^ lijj Jj&a ‘iJJ jSliJ jlll 
JliJ j^yiU ji* LwjSU Ijj^l ^ $ «mu 

jlt jlii j_jj jif ISg jj :jLgJisu 
jliS S^LaJU JjiauS Sljt :ilfr 4Jdt 

ilii ,J jSb C :jd^j 4&I 4&I 

S^LaJb 

(OliSl *Jj oL \ :«3liSll V :<i <£>UJl 4^-t) 

Ibnu Umar berkata, "Dahulu ketika kaum 
Muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul 
untuk shalat dengan cara memperkirakan 
waktunya, tidak ada panggilan shalat. 
Suatu hari mereka memperbincangkan 
masalah tersebut. Di antara mereka ada 
yang mengusulkan memakai lonceng 
seperi loncengnya kaum Nasrani. Sebagian 


1 Azan secara bahasa adalah pemberitahuan atau 
permakluman. Sedangkan secara syariat ialah 
pemberitahuan bahwa waktu shalat telah tiba dengan 
menggunakan lafal-lafal tertentu dan cara tertentu. [Al- 
MausO'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah ) 


lain mengusulkan untuk meniup terompet 
sebagaimana kaum Yahudi. 

Maka Umar pun berkata, "Mengapa 
tidak kalian suruh seseorang untuk 
mengumandangkan panggilan shalat?" 
Rasulullah H kemudian bersabda, "Wahai 
Bilal, berdiri dan serukanlah panggilan 
shalat!" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Awal 
azan( 1)) 


PERINTAH MENGGENAPKAN BACAAN 
AZAN DAN MENGGANJILKAN IQAMAT 

HADITS KE-214 

j&l 1 :jt! &l (se 'j -m 

J Sli aliilj 

(O'iVl *JU v'# ' -'O'iSi' v->kT \» (itjUyJI ^5-i) 

Anas m berkata, "Orang-orang menyebut- 
nyebut tentang api dan lonceng (dalam 
mengusulkan cara memanggil shalat). 
Lalu ada juga di antara mereka yang 
mengusulkan seperti kebiasaan orang- 
orang Yahudi dan Nahrani. Maka Bilal 
diperintahkan untuk mengumandangkan 


161 



azan dengan menggenapkan bacaan azan 
dan mengganjilkan iqamat 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Awal 
azan( 1)) 

Penjelasan 

o'&i gA d : Membaca lafal-lafal azan 
sebanyak dua kali-dua kali, kecuali lafal takbir 
di awal, takbir dibaca sebanyak empat kali, 
dan kalimat tauhid di bagian akhir, kalimat 
tauhid dibaca sebanyak sekali, dan kecuali 
lafal iqamat, semuanya dibaca dua kali-dua 
kali. 


PERINTAH MENJAWAB AZAN 

HADITS KE-215 

£13 iSl : jvS &\ 

OSjlJI JjJu U JJU I jijil 

lij Jji U <A> Y :0laSll i_jhS” V Aa-p-l) 

(&\A\ 

Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Apabila kalian 
mendengar azan, maka jawablah seperti 
apa yang diucapkan muadzin." 2 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apa 
yang diucapkan ketika mendengar azan (7)) 


KEUTAMAAN AZAN DAN SETAN LARI 
KETIKA MENDENGARNYA 

HADITS KE-216 

uic- <UJl -TNI 

ISI : jvl tjJu-j aIIc- 4&I 4&I 

c^Stlll Sl JS>- «Jj O^y ^ l Jpl 

(Jjil S^UaJU ojj ISI « J*SI aIjLsJI isvl 

LJ d j£ £ il d jS* jS* SI Jsji 

& J*? 1 cK J* 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Jika panggilan shalat 
(azan) dikumandangkan maka setan akan 
lari sambil kentut sampai tidak mendengar 
suara azan. Apabila panggilan azan selesai, 
maka setan akan kembali. Dan bila iqamat 
dikumandangkan setan kembali berlari dan 
jika iqamat telah selesai dikumandangkan, ia 
kembali lagi, lalu menyelinap masuk ke dalam 
hati seseorang seraya berkata, 'Ingatlah ini 
dan itu.' la terus menggoda hingga seseorang 
tidak menyadari berapa rakaat ia shalat." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan Azan (4)) 

Penjelasan 

vjs iSi : Seruan untuk shalat diulang lagi. 

'J & : Berbisik. 


2 Orang yang mendengar azan dianjurkan mengucapkan 
sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada 
kalimat: hayya 'atash shal&t dan hawa 'alal faISh. Pada 
dua kalimat ini ia disunahkan membaca: li haula wa li 
auwwata HIS billih (tiada daya dan kekuatan kecuali 
dengan izin Allah). 


162 



SUNAH MENGANGKAT TANGAN DI 
DEPAN BAHU KETIKA TAKBIRATUL 
IHRAM, RUKUK, l’TIDAL, DAN 
BANGUN DARI TASYAHUD AWAL 

HADITS KE-217 

«Ufr 4Ul 4JJ| j^s. -?w 

f'* \l\ fLj aIp &\ & &\ Cofj :JVI 

o^LaJl J 

j£=k &> 

&\ g** : t}yij 

iXUi Ji/y Slj «*jL£ 

'jjj j$ 'M -*J\ £j v 4 At :0'&' v : j <£>Uv" 4^5-i) 

(£j '% £j 

Abdullah bin Umar W berkata, "Aku melihat 
jika Rasulullah |gj berdiri shalat, beliau 
mengangkat kedua tangannya hingga sejajar 
dengan pundaknya. Beliau melakukan seperti 
itu ketika takbir untuk rukuk dan bangkit dari 
rukuk dengan mengangkat kepalanya sambil 
mengucapkan: 'sami'allahu liman hamidah 
(Allah mendengar orang yang memuji-Nya) 
Namun, beliau tidak melakukan seperti itu 
ketika akan sujud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengangkat tangan apabila takbir, rukuk, 
dan bangkit dari rukuk (84)) 

Penjelasan --- 

: Sejajar dengan kedua pundak. 


HADITS KE-218 

Oi ‘4^ “f 'A 

£fjj S* 'H *>' 


**b 'Mj 0 1 *\j\ lilj «ajjo 

S* Jj--j 5* £fj 'zjZjk & 

jdLnJj 4jJl 

'M £»J v'd Ai :0' iSfl v'sS" '• ^ cSjUJl *»yi-i) 

(£>'Mj{C'Mj 

Hadits Malikk bin al-Huwairits. Diriwayatkan 
dari Abu Oilabah bahwa dia melihat Malik 
Al-Huwairits ketika shalat, ia bertakbir dan 
mengangkat kedua tangannya. Apabila 
hendak rukuk, ia mengangkat tangannya, 
dan ketika mengangkat kepalanya dari 
rukuk ia juga mengangkat kedua tangannya. 
Lalu dia menceritakan bahwa Rasulullah sgg 
berbuat seperti itu. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengangkat tangan apabila takbir, rukuk, 
dan bangkit dari rukuk (84)) 

MEMBACA TAKBIR SETIAP TURUN 
DAN BANGUN DALAM SHALAT 
KECUALI BANGUN DARI RUKUK 
MAKA MEMBACA SAMI*ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 

HADITS KE-219 

0$ Z\ «ilfr 4JJ\ ,j&j IjjA ,ji i*o^> -m 

lib <£jjj jki> U5 J&Li fecL 
AU! Akil S^L o jjj :Jll 

joJuw| 4*Jl£- 

j fi-M v'd "° : 0'^' '• : <i lSjLwJ' ^r>“') 

<t£» 

Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah m 
pernah shalat mengimami para shahabat. la 
bertakbir setiap turun dan bangun. Selesai 


163 



shalat ia berkata, "Sungguh, aku adalah 
orang yang paling mirip shalatnya dengan 
Rasulullah jgg daripada kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Menyempurnakan takbir ketika rukuk (115)) 

HADITS KE-220 

:JlI «AJLfr 4JJI -((• 

S^LaJl (jl ^13 bl 4JJf 4AJl (J 

«i?- ^=4 P ‘fj^e 65? 6^=4 

55? 4&1 

_^=u jLS «JUjLl tiUj \j£j :£jlS jij JjJu p 

jS=4 ^ <^!3 65? jS=4 P 65? 

jiL» p iiSAj £*£ p 55? 

65? s^u^i ^ oiii 

j-yli-l 1*J jjiiiJi 5* pjij 

^ r l» li» vV "V :0»&> '• : j tSjUJI *^i-t) 

(a>?*-J' 

Abu Hurairah as berkata, "Jika Rasulullah 
ig shalat, beliau takbir saat memulai berdiri 
(takbiratul ihram), takbir ketika akan 
rukuk kemudian membaca: 'sami'allahu 
liman hamidah (Allah mendengar orang 
yang memuji-Nya), ketika mengangkat 
punggungnya dari rukuk, kemudian saat 
posisi berdiri baliau membaca: rabbana lakal 
hamdu (Ya Rabb kami, milik-Mu lah segala 
pujian). 

Kemudian takbir ketika turun (sujud), 
kemudian takbir ketika mengangkat kepala 
(dari sujud), lalu takbir ketika sujud dan 
ketika mengangkat kepalanya (dari sujud). 
Kemudian beliau melakukan seperti itu dalam 
shalat seluruhnya hingga selesai. Dan beliau 


juga bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat 
setelah duduk (tasyahud awal) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengucapkan takbir ketika bangun dari 
su}ud{ 117)) 

- Penjelasan - 

: Bersungkur sujud. 


HADITS KE-221 

o5-^ oi -tt' 

UI <oJUd (Jjl <— I(jl3 <4i)l X<S- 

p>j lilj bl 5& i^ap- 55 6S3^j 

Jia3 CJ1 Joip bij ilAj 

1a 3 :JUl 55 o!3’*“£' 'S'bd iftUaJl 
ji tjdij aIIc. diii sSi* ili 

a.jLc’ aUI ju^ Uj <xei i(Jld 

j jhSoll fLij i_>t> W\ V : j tijUJI 

Hadits Imran bin Hushain. Mutharrif bin 
Abdullah s® berkata, "Aku dan Imran bin 
Hushain shalat di belakang Ali bin Abi Thalib 
as. Jika sujud ia bertakbir, jika mengangkat 
kepalanya bertakbir, dan jika bangkit dari 
dua rakaat (menuju rakaat tiga) bertakbir. 
Selesai shalat, Imran bin Hushain memegang 
tanganku seraya berkata, 'Sunguh, ia telah 
mengingatkanku pada shalatnya Muhammad 
3g.' Atau dia berkata, 'Sungguh, ia telah shalat 
bersama kami seperti shalatnya Muhammad 

«T 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Menyempurnakan takbir ketika sujud (116)) 


164 



HADITS KE-222 

4&I Jj-jj 51 nZ~a\Jai\ oSCfr -?{■? 

l^AJ |»J ^«3 o}U> 'i! :J\5 ^JLwj a JLS AlJl 

ol££)t aj^Uj 

Ssljill i_jIj *k> »_jbS" V : j a^>-I) 

(Wlfo^l jpylb, 

Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $g bersabda, "Tidak ada shalat 
bagi yang tidak membaca surat AI-Fatihah. J 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Kewajiban membaca Al-Fatihah baik bagi 
imam dan makmum di dalam semua shalat 
(95)) 

HADITS KE-223 

jT 3 ; <S& aw! sJjJa fj, 1 

ajJlc- aaj! 4Ul ^*** -- ^ 

Lui^l l*£> t ^l a\.«. X a** ) l jal*^ 

iJS «s»Sj 05 ‘^1^*' ot^i' f ' j? ^ ^ 613 

9* t 

(^1 j 3*1 yOI VI V :j **•>») 

Abu Hurairah m berkata, "Pada setiap rakaat 
ada bacaannya. Apa yang Rasulullah 
perdengarkan kepada kami, maka kami juga 
perdengarkan kepada kalian. Dan apa yang 
beliau pelankan (bacaannya) kepada kami, 
maka kami juga memelankannya kepada 
kalian. Jika kalian tidak menambah selain Al- 


3 Dinamakan Al-Fatihah karena ia merupakan surat 
pembuka Al-CJur'an. Berdasarkan hadits ini maka para 
ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan 
bahwa membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun dalam 
shalat Barang siapa tidak membacanya, shalatnya tidak 
sah. (AI-MausO’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah ) 


Fatihah, maka itu sudah cukup. Namun bila 
kalian tambah setelahnya itu lebih baik." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Shubuh (104)) 

Penjelasan - 

ofji! : adalah pelaksanaan secara 

mencukupi untuk menggugurkan kewajiban. 


HADITS K.E'224 
4jj! jjl 

p j£o fLj 

t|jLuj A*J»C- 4jji jjp 

J-03 :JUl pSjj Alit 4JJI 

^»il jjp pI»* viljld 

|ol 4A)l 

«•jifr U Jal-L tiiiau (jjlij :<JU3 

f?l j(J £1^11 jj C*J lij : jlS 

5>*iaj £5jl p t ,]^o liUi ^1*3 U 

( J»> p dJtjll j^Uau ( J»> ,«JjI jaJ 1 1*5*13 

jaJ cLJU- t^aiaJ (Ji- jt3j\ jaJ ZfrJaj 

^ tiUi Jail jaJ «iJUJ'Uu (J5- «1 

\4fcf 

aiil gjJl j-i 'tt OliSlI t-AsS* V :(j tSjUiJ' *ey»-t) 
(salfr’jlU *£.£> (JU ^ jll pL-j Jt 

Abu Hurairah s® meriwayatkan bahwa Nabi 
^ masuk ke dalam masjid, lalu ada seorang 
laki-laki masuk ke dalam masjid dan shalat. 
Kemudian orang itu datang dan memberi 
salam kepada Nabi $%. Nabi $jjj menjawab 
salamnya kemudian bersabda: 


165 



"Kembali dan ulangilah shalatmu, karena 
kamu belum shalat!" 4 Orang itu kemudian 
mengulangi shalat dan kembali datang 
menghadap Nabi sambil memberi salam. 
Namun beliau kembali bersabda: 

"Kembali dan ulangilah shalatmu karena 
kamu belum shalat!" Beliau memerintahkan 
orang ini sampai tiga kali, 
la pun berkata, "Demi Zat yang mengutus 
tuan dengan kebenaran, aku tidak bisa 
melakukan yang lebih baik dari itu. Maka 
ajarilah aku." 

Beliau pun bersabda: 

"Jika kamu mengerjakan shalat maka 
bertakbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah 
dari Al-Ourian bagimu. Kemudian rukuklah 
hingga kamu tumakninah dalam rukuk. 
Lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu 
berdiri tegak, setelah itu sujudlah sampai 
kamu tumakninah dalam sujud. Lalu angkat 
(kepalamu) untuk duduk hingga tumakninah 
dalam duduk. Setelah itu sujudlah sampai 
kamu tumakninah dalam sujud. Kemudian 
lakukanlah itu semua dalam shalatmu 
seluruhnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Perintah 
Rasulullah bagi orang yang tidak sempurna 
ruku'nya untuk mengulangi (1 22)) 


DALIL TIDAK MENGERASKAN 
BACAAN BASMALAH 

HADITS KE-225 

d AVJl (jS'fj 

0 | tjPCZAi Ajifr 4)1 

oJUJi oj k 4ii «-> sS&i 

Jju J jjj L» ulj A^ 4>j>{) 

4 Artinya, kamu belum shalat secara benar ( Shahth Al- 
Bukhari Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 1/263) 


Anas a® meriwayatkan bahwa Nabi & Abu 
Bakar, dan Umar memulai shalat dengan 
membaca: Altamdu lilldhi rabbil \ Alamtn . 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apa 
yang dibaca setelah Takbirul Ihram (116)) 


TASYAHUD 

HADITS KE-226 

ciift 4)! (t&j byuJ> 4 Jl -Ufr 

|J u ij aUI ^ lil US* :J\5 

t Jp £}LJI «iLp aUI Jp p}LJI Uj 

Jj*Jl ‘<$i jp fSUl I JJlSrf jp fSUl 

: jul lulc- jJl jJuLj 4i& 4)1 ^lll 

pLall lili 4jjl 

filfjl 0 UJ 3 JI 3 4) oCUcJl :Jilli 
\£Jl& «Ajlfjjj 4)1 JjaJi i^j) elllc. 
ud tiiJi j\3 bl iib 4)1 jpj 

a' s o? ^ j ^ 

|»j oJU£> Iju^ (j i 4JL)I *)/l 

21 i) U j»^l£lil ^5 Juu 

^ ,-.1 f ^Ul oU r ottsutf V UT yi jjUJl ^y-i) 
(JLuhU—t 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Dahulu 
ketika kami shalat bersama Nabi $5, 
kami membaca: Semoga keselamatan 

terlimpahkan kepada Allah sebelum hamba- 
Nya, semoga keselamatan terlimpah kepada 
Jibril, Mika'il, kepada fulan dan fulan. Selesai 
shalat, beliau menghadapkan wajahnya 
kepada kami dan bersabda: "Sesungguhnya 
Allah adalah As-Salam, apabila salah seorang 


166 



dari kalian duduk dalam shalat (taasyahud), 
hendaknya membaca: 

Semua penghormatan hanya milik Allah, 
juga shalawat dan kebaikan. Semoga 
keselamatan tercurah untukmu, wahai Nabi, 
juga rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga 
keselamatan juga tercurah untuk kami dan 
hamba-hamba Allah yang shalih. 

Sungguh, jika ia mengucapkannya, maka hal 
itu sudah mencakup seluruh hamba-hamba 
yang shalih baik di langit maupun di bumi, 
lalu melanjutkan: 

Aku bersaksi bahwa tiada Zat yang berhak 
diibadahi selain Allah, dan Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya. 

Setelah itu ia boleh memilih doa yang ia 
kehendaki" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: As- 
Salaam adalah nama dari nama-nama Allah 
Ta'ala (3)) 

Penjelasan 

: Jamak <J- yaitu kepemilikan hakiki 
yang sempurna, oCfiJI : Maksudnya kalimat 
thayyibah, yaitu zikir kepada Allah, semuanya 
hak Allah. 

JUS Jts tSi ifc : Hamba-hamba Allah yang ikhlas. 

% sllUt j gjli J' OU>f : I’tiradh antara 
sabda beliau, "Hamba-hamba shalih," 
dengan sabda beliau, “Aku bersaksi bahwa 
tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan 
sebenarnya) selain Allah.” 


MEMBACA SHALAWAT NABI m 
SETELAH TASYAHUD 

HADITS KE-227 

jCs- 

Sll : jul £■? <j0 0^ 


aJlC- 4&1 ^9 j* G» 4 JOA JJJ JgOJfc! 

jj liill £ UjJbll jj :ciii pSij 

4JJ\ JJ-jj G :VJla 3 AUi 4Jjl 

jJ AJjl (jlj jji- 1 |» g- ajliC’ o^LdM i.JirtS' 

^ M jjJjS :<Jls t| jJ L i 

jl Jp 

^JJl cAd» liGl Jl J&j 

jpj ^ P* ^ 

^ ijy bji> i_jU t* :*LuSll T 1 :j *^y»-t) 

OM 

Abdurrahman bin Abi Laila meriwayatkan, 
Ka'ab bin Ujrah menemuiku, lalu berkata, 
"Maukah kamu aku beri hadiah yang aku 
dengar dari Nabi ^g?" 

Aku jawab, "Ya, hadiahkanlah padaku " 

Lalu ia berkata, "Kami pernah bertanya 
kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, 
bagaimana cara kami bershalawat 
kepada Ahlul Bait, sementara Allah telah 
mengajarkan kepada kami bagaimana cara 
membaca salam kepada Anda?" Maka 
beliau bersabda, "Ucapkanlah: 

Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada 
Muhammad dan kepada keluarga 
Muhammad sebagaimana Engkau telah 
melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan 
kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya 
Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia. 
Ya Allah, limpahkanlah berkah kepada 
Muhammad dan keluarga Muhammad 
sebagaimana Engkau telah melimpahkan 
berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga 
Ibrahim, sesungguhnya Engkah Maha Terpuji 
dan Mahamulia." 


167 



(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail 
( 10 )) 

HADITS KE-228 

iils. #1 i (gj «Jafilljl SSl*. -KA 

JIa 3 dClfc «JuS’ Al jj-lj G 
J* ^ij| ^jS :jij aIIE Al Al 

jl Je cAL ft US* Jfr 

^ $5&j 5?*S5 j^ ^ ^b'eS ‘j4?lS?S 

-u^*” <ibl jl ^ cSj\j 

j' tS->* v'i '* :»W^' t’ :j (£>UwJl «a^i-t) 

(J^M 

Abu Humaid As-Sa'idi as meriwayatkan 
bahwa mereka (para shahabat) bertanya, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami 
harus bershalawat kepada Anda?" 

Maka Rasulullah |g bersabda, "Ucapkanlah: 
Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada 
Muhammad, istri-istrinya, dan anak 
keturunannya sebagaimana Engkau telah 
memberi shalawat kepada keluarga 
Ibrahim dan limpahkanlah berkah kepada 
Muhammad, istri-istrinya, dan anak 
keturunannya sebagaimana Engkau telah 
melimpahkan berkah kepada keluarga 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkah Maha Terpuji 
dan Mahamulia " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail 
( 10 )) 


BACAAN SAMI'ALLAHU U MAN 
HAMIDAH DAN AMIN 

HADITS KE-229 

5' “*■*■£• Al (sfej *jij* ij)l vtoji -K\ 
f^l : jl* fJu-j *5 a Al Al 

Aill iilil dilj UjJ jl^Ul :l^J jjti <« jLf- Al 

ja U dJ^AC. iisuSUJl jjS aJJ 5 jllj 

*±U) J-iM <-A* ' f0 '* -4 tSjbJI Aa^i-l) 

aJ-I 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ig bersabda, "Jika imam 
membaca: Sami'alldhu liman hamidah 

(semoga Allah mendengar pujian orang yang 
memuji-Nya), maka bacalah: Allahumma 
rabband wa lakalhamdu (Wahai Rabb kami, 
bagi-Mu segala pujian). Sungguh, barang 
siapa yang ucapannya bersamaan dengan 
ucapan malaikat, maka dosanya yang telah 
lalu akan diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan “Allahumma Rabbana wa lakal 
Hamdu" (Ya Allah, Rabb kami, segala puji 
hanya milik-Mu) (125)) 

HADITS KE-230 

j i*j 51 Al (&J VJi'Jb Ajui- -K’ 

‘y=>^-\ jil lij :jii pSy Alt Ai J-i Ai 

gU-lll £ A^sJ^UJl cJllj 
AJi j* pUu U 2J Jic- 

«-’V '• V 



Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ bersabda: "Jika salah seorang 
dari kalian membaca 'amin' dan para malaikat 
yang ada di langit juga membaca 'amin', 
lalu salah satu bacaan (kalian) bersamaan 
dengan bacaan yang lain (malaikat), maka 
dosanya yang telah lalu akan diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan mengucapkan 'amin' (112)) 

HADITS KE-231 

JjUj 5' 4&1 *jij* J>) 

jl. f iSl : jvJ jJuj aIL» 4A3\ 4)1 

Ajli :lj)jA3 Slj 

f Juu U a) Jac- il=u^LD\ J \ji JilJ 

•f 

NV «— »VsS” V A^i-1) 

Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah m bersabda: "Jika imam membaca: 
Ghairil maghdhObi 'alaihim waladh-dlallin, 
maka bacalah: amin. Karena siapa yang 
bacaan amin- nya bersamaan dengan 
bacaan amin malaikat, maka dosanya yang 
telah lalu akan diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Makmum mengeraskan lafal amin (113)) 

HADITS K.E-232 

tilfr Al tiUU j«il -fW 

j»J Lmj 4*Lc- 4jjl 4Ul 

toSjsU A^lfr Uii-43 HA J&k* 

Uli ‘tiJuui tllfrll iL ^ad o^LaM Oj^a^sfl 


ill9 iAJ pjiJ f\zy\ dl :j\3 

.ijiljiS 15 JJ 'i'j fy? 

dUj Ujj Ipjjij «JL^ 4JJl jli lijj 

Ij J tf fc mll J LPfart b|j «Aa^l 

^jo- jjjSblU <-»U \f A i^liSlI i-jIsS” N* ijljlidl Aj»yi-I) 

(■»*'--> 

Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
pernah terjatuh dari kuda sehingga bagian 
lambung kanannya terluka. Lalu kami 
menjenguk beliau, tidak lama kemudian 
masuklah waktu shalat. Beliau shalat 
mengimami kami sambil duduk, maka kami 
juga shalat dengan duduk. Selesai shalat 
beliau bersabda: "Dijadikannya imam itu 
agar diikuti. Jika ia takbir maka takbirlah. Jika 
ia rukuk maka rukuklah. Jika ia mengangkat 
kepala maka angkatlah kepala kalian. Jika 
ia mengucapkan: sami'allahu liman hamidah 
(Semoga Allah mendengar pujian orang yang 
memuji-Nya) maka bacalah: rabbana wa 
lakalhamdu (Ya Rabb kami, bagi-Mu segala 
pujian). Dan jika ia sujud maka sujudlah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengikuti dengan takbir ketika sujud (128)) 

Penjelasan 

: Mencakar. 


HADITS KE-233 

Ai c&j fejA f i -w 

fLj 4*Ju fr 41)1 4t)l :cJlS l^il 

^3 ®iljj jJUjj LJU- ^^03 iA\S jtoj Oj ^ 
:J15 u$J^3! Ui>3 il^ul>'l 0l 


169 



6 jj « 5 i?ju ^ 3 6 jS JSja puy d» 

lijj tlj*3jb 

(JjJ fU}ll J*»- Lij i_Aj ®\ :OliSll '• ^ *»^S-t) 

(* 

Diriwayatkan dari Aisyah, Ummul Mukminin 
s® bahwa ia berkata, "Rasulullah jg§ pernah 
shalat di rumahnya ketika sakit. Beliau 
shalat dengan duduk, dan beberapa orang 
di belakang beliau shalat dengan berdiri. 
Maka beliau memberi isyarat kepada 
mereka agar duduk. Selesai shalat, beliau 
bersabda: "Sungguh, dijadikannya imam itu 
untuk diikuti. Jika ia rukuk maka rukuklah. Jika 
ia mengangkat kepalanya maka angkatlah 
kepala kalian. Dan jika ia shalat dengan 
duduk, maka shalatlah dengan duduk." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti 
(51)) 

HADITS KE-234 

jtS : jvl «ilfr 4)1 Sjy> -*rt 

pj&fif j*. A/fe 

Jll lijj t\y&yl j&j li|3 tJjyjSZs j$ lili 
li|J u .«. 4 -l <lUj l4j :1 ^)jaS 4)1 

I^Lad UJ\»> Ijlj J^ui/ 

oW=i solAt V- -’j <&UJI «*>!) 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah g 
bersabda: 'Dijadikannya Imam itu untuk 
diikuti. Jika ia takbir maka takbirlah. Jika 
ia rukuk maka rukuklah. Jika ia membaca: 


sami'all&hu liman homidah (Semoga Allah 
mendengar orang yang memuji-Nya) maka 
bacalah: rabband wa lakal hamdu (Ya Rabb 
kami, bagi-Mu segala pujian). Jika ia sujud 
maka sujudlah. Dan jika ia shalat dengan 
duduk maka shalatlah dengan duduk." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Kewajiban bertakbir ketika pembukaan 
shalat (82)) 

MENGGANTI IMAM JIKA 
BERHALANGAN 

HADITS KE-235 

4)1 alft Ji 4)1 1 i|\p doji- -*r© 

Slf Ls|\fr jp cJio :J15 
:cJl3 plwj Ajifr 4)1 <U)i 

J-il :<JUi «jJUj 4)1 ^i)l JJu 

su 4 i£& : Si .s :dl Jteii 

ju «J-llfrll Jjiii (UJJiii :cJ\J 

4)1 jul ju (4 Jl& 

jLa «S? :llii :pllj 4lft 

:cJii pI* (*J ijl# 4J)I J J**!J U 

pJ < JLaui 

U jLi <S/ :\iis J^l :jul jll! 

>AaO JUi 4jl)l Jj-^3 

(jlil j«j 

\j jli tSl \Ali3 Ja\Ul J*il jul 

J) j*Ai)J3 4)1 

» L m 4I o^La) |>. L uj a4x> 4j)l '^1)1 


170 



j£sO <j&l jl jJu IJ aJlC- 4jbl ^9 
3j*jj d\ : j'-A* o\J\i «jAilllb t>U 

i' 3ji\j jJUj 4Jl£ 4JJI Ajjl 

J-tf jlc- Ij :\JL |5 ^L>3 ‘ ^r 8 *? J?' 

j?f J^3 «dUL J^i cJi d jul «^tUu 

jJuj aJi& A^l 5^' oifj <iUi j^~aj 

UjbJL»>l t(jjl>-j AA>- A-yjij j^a 

j£=o ji\j t j4^3I o^UJ c^Ciil 

- «• "» j/ 5 J - $'< 

•JgjJl <CS\ Ujli £3& jSs* y \ o Ij UJi 
3U*i>l :J15 j\j |>Juij a*Jl& <U)I 

tjli « j^ i t j^l CwJ> » (jl oLtJ» > l3 i 4 *i> Jl 

J-u 'giJl juti jij Juw jSsw jji 

£gSJlj jfej Jjl o^UaJ <|juj A-ifi- AJJl 

•JL£>ld ^Ju<j A jJl^ AJd! (j*^ 

tjAlCfr J> 4i\ jlc. Jp cii-jL# :4&l Jul& j\i 
iiilp (JjojLi' U eLlc. (jijc-i Sfl :a) cJlas 
tolto :J\3 jJu <j A^Lft aUI U^-/ 9 c?®’ 

<\jLi> AJU jl=>jl Ul aJl£ Cw»jii 

jjfUaJl 5^ i5^l JjjJl <iU C%*»«l jli Ail 

^jA:j\S‘^:cii 

rJj vK V4 vV •' O'iSl v :,) ^jUJ» ^>i) 

<* 

Hadits Aisyah. Ubaidullah bin Abdullah bin 
Utbah as berkata, "Aku pernah menemui 
Aisyah lalu bertanya kepadanya, "Maukah 
engkau menceritakan kepadaku tentang 
sakitnya Rasulullah jg?" 


Aisyah menjawab, "Ya, ketika sakit Nabi 
$§ semakin berat, beliau bertanya, apakah 
orang-orang sudah shalat?" 

Kami menjawab, "Belum, mereka masih 
menunggu Anda." 

Beliau pun bersabda, "Kalau begitu, 
ambilkan aku air dalam bejana." Maka kami 
melaksanakan apa yang diminta beliau. 
Beliau lalu mandi, lalu berusaha berdiri dan 
berangkat, namun beliau jatuh pingsan. 
Setelah sadarkan diri, beliau kembali 
bertanya: Apakah orang-orang sudah 

shalat?" 

Kami menjawab, "Belum, wahai Rasulullah, 
mereka masih menunggu Anda." Kemudian 
beliau berkata lagi, "Ambilkan aku air dalam 
bejana." 

Beliau lalu duduk dan mandi. Kemudian 
beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat, 
namun beliau jatuh pingsan lagi. Setelah 
sadar kembali, beliau bertanya: Apakah 
orang-orang sudah shalat?" 

Kami menjawab lagi, "Belum, wahai 
Rasulullah, mereka masih menunggu Anda." 
Kemudian beliau berkata lagi, "Ambilkan 
aku air dalam bejana." Beliau lalu duduk 
dan mandi. Kemudian beliau berusaha untuk 
berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh 
dan pingsan lagi. Setelah sadarkan diri, 
beliau pun bertanya, "Apakah orang-orang 
sudah shalat?" 

Saat itu orang-orang sudah menunggu Nabi 
di masjid untuk shalat Isya di akhir waktu. Lalu 
Nabi ^ mengutus seseorang untuk menemui 
Abu Bakar dan memintanya untuk mengimami 
shalat. Maka utusan tersebut menemui Abu 
Bakar dan menyampaikan, "Sesungguhnya 
Rasulullah jg telah memerintahkan Anda 
untuk mengimami shalat." Lalu Abu Bakar — 
orang yang hatinya lembut — berkata, "Wahai 
Umar, pimpinlah orang-orang melaksanakan 
shalat." 


171 



Umar menjawab, "Anda lebih berhak dalam 
masalah ini." Maka Abu Bakar memimpin 
shalat pada hari-hari ketika Nabi sakit. 
Kemudian ketika Nabi mendapati tubuhnya 
lebih segar, beliau pun keluar rumah sambil 
berjalan dipapah oleh dua orang; salah 
satunya adalah Abbas untuk melaksanakan 
shalat Zhuhur. Ketika itu Abu Bakar sedang 
mengimami shalat, ketika ia melihat beliau 
datang, Abu Bakar hendak mundur dari 
posisinya. Namun, Nabi memberi isyarat 
supaya ia tidak mundur. 

Kemudian beliau bersabda, "Dudukkanlah 
aku di sampingnya." Maka kami 
mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. 
Perawi berkata, "Maka jadilah Abu Bakar 
shalat dengan mengikuti shalat Nabi 
sementara orang-orang mengikuti shalat 
Abu Bakar, dan saat itu Nabi ^ shalat sambil 
duduk." 

Ubaidullah berkata, "Aku menemui Abdullah 
bin Abbas dan berkata kepadanya, 
"Maukah Anda saya ceritakan sebuah 
hadits tentang sakitnya Rasulullah ^ seperti 
yang disampaikan Aisyah?" Dia menjawab, 
"Sampaikanlah!" 

Maka aku menceritakan hadits yang 
disampaikan Aisyah. Abdullah bin Abbas 
tidak mengingkari sedikit pun dari apa yang 
aku ceritakan selain ia bertanya kepadaku, 
"Apakah Aisyah menyebutkan nama laki- 
laki yang bersama Abbas?" Aku menjawab, 
"Tidak." la pun berkata, "Dia adalah Ali bin 
AbuThalib." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Sesunggunhnya dijadikan imam untuk diikuti 
(51)) 

Penjelasan 

JSS : Penyakitnya kian parah. 

: Bak tempat mencuci baju. A z- 
Zamakhsyari berkata, "Disebut demikian 


karena tempat ini digunakan untuk mencelup 
pakaian.” 

: Agar ia bangun dengan susah payah. 
: Berkumpul. 


HADITS KE-236 

\2 :cJ\5 «1*1 c. AlJl -tn 

aJl& Jjy 

ciij 0' i>’S 

L W J&j 

jOji 1S& jiil i^>\ 

Jij :jiii cJ\i u J»y 
< Sl :cJO jLlS Jij)! jja (Jjjj 

^ Jfj» «r* u vkS' **■>') 

Aisyah ® berkata, "Ketika Nabi $ sakit 
dan semakin keras sakitnya, beliau meminta 
izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di 
rumahku, lalu diizinkan. Beliau keluar dengan 
berjalan tertatih, dan kedua kaki beliau 
diseret di atas tanah. Saat itu beliau dibantu 
oleh Al-Abbas dan satu orang lainnya." 
Ubaidullah berkata, "Aku menceritakan 
kepada Ibnu Abbas apa yang diceritakan 
oleh Aisyah. Maka ia bertanya kepadaku, 
'Tahukah kamu siapa orang yang lain itu, 
yang tidak disebut namanya oleh Aisyah?" 
Aku jawab, "Aku tidak tahu." Lalu, ia berkata, 
"Orang itu adalah Ali bin Abi Thalib." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Hadiah suami kepada istrinya dan istri 
kepada suaminya (14)) 


172 



HADITS KE-238 


Penjelasan 

J : Berjalan dengan menimbulkan 
bekas di tanah seakan membuat garis 
(berjalan tertatih-tatih). 


HADITS KE-237 

:cJl5 -fTV 

jf Uj Sil aII* & Al 

4^ 01 gjj |li AjI ^ll A5*^l^i »3^ 

(^1 ouS' *)fj IjuI a^Lw pb #juu 
<Aj j*\aJI jiplia Sl AiUi j»JJb jJ Aji 

aIIp AUl s ’p> 4JJ| diii j Aju 5i oijU 

g^l uV v'# At :^)UU v^ U cS>Jl 

(<0l»jy jji-y AjLfr Jlll 

Aisyah ® berkata, "Aku selalu meminta 
Rasulullah mempertimbangkan itu 
(penunjukan Abu Bakar sebagai imam 
shalat). Tidak ada hal yang membuatku 
banyak meminta beliau mempertimbangkan 
itu selain karena aku tidak yakin bahwa 
orang-orang akan menyukai seseorang yang 
menggantikan beliau. 

Selain itu, aku melihat bahwa tidak akan ada 
seorang pun yang bisa menggantikan beliau, 
kecuali orang-orang tidak akan senang 
kepadanya. Oleh karena itu, aku ingin 
Rasulullah menggantikan (penunjukan) itu 
dari Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penyerangan" (64), Bab: 
Sakitnya Nabijg dan wafatnya (83)) 


(j OjA 1*1 :C*lb <AJtol& (Juj Ai> — ? T A 

(Ali 6U jjJl tJo'Ja jJu uj aI1& &\ a3jI 
ji=u bi I YJa : JUi (5ib S^l &j2aya 
uu»/\ j£su bi 5i ^ jlsi j^l^lb J^uli 
Sl&lj j^Ulb 5l (iUUi 3 lil 

U*>I3^ y=ul : jlil (Ailllll $\&U (i! ljj\&U 

j>\ t^lSJb J-i JJ bi «Jiljj 

aAc. AJJI t^* a9 

jlall y \^* ((jjii-j 5^ ^3^*i (Aa> Amuu 

jjl Sljb (^yli J^ll 
jJvjj aJl& ajjI ^Jl aIJI Ujti 

a*a» ^1 jjaJlv ^j^»> aj j^I |0_> dibius ^)l 
j^iu jjlj (J-ju pSij aIIp AAll ^Sll 
J=Ai y I jllillj (A j^Loj 

o' i» v'# sObSil v'*^” '* UL>bv" 

(teU-1 

Aisyah «s berkata, "Ketika Rasulullah jgg 
sakit yang menyebabkan beliau wafat, 
tibalah waktu shalat dan dikumandangkan 
azan. Lalu beliau memerintahkan (kepada 
para istrinya), 'Suruhlah Abu Bakar untuk 
mengimami shalat bersama orang-orang/ 
Lalu dikatakan kepada beliau, 'Sungguh, 
Abu Bakar itu orang yang lemah dan mudah 
menangis (saat membaca Al-Our'an). 
Dia tidak akan mampu menggantikan 
Anda mengimami shalat/ Beliau kembali 
mengulangi ucapannya, dan mereka juga 
memberi jawaban yang sama. Hal itu terus 
berulang hingga tiga kali. Akhirnya beliau pun 
bersabda, 'Kalian ini seperti istri-istri Yusufl 


173 



Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami 
shalat.' 

Maka keluarlah Abu Bakar untuk (mengimami) 
shalat. Tiba-tiba beliau merasa agak enak 
badannya, sehingga beliau keluar ke masjid 
dengan dipapah oleh dua orang. Sepertinya 
aku melihat kedua kaki beliau menyentuh 
tanah karena sakit. Melihat kehadiran beliau. 
Abu Bakar berniat untuk mundur namun Nabi 
M mencegahnya dengan isyarat agar ia 
tetap pada posisinya. Kemudian beliau di 
dudukkan di sisi Abu Bakar. Nabi jg shalat 
dan Abu Bakar shalat mengikuti beliau, dan 
orang-orang shalat mengikuti Abu Bakar." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Batasan 
orang yang sakit untuk menghadiri shalat 
jamaah (39)) 

Penjelasan 

JL.* : yang berarti , berawal dari kata 

yang berarti sangat sedih, hati lembut, 
dan mudah menangis. 
iS'^i : Berjalan. 

jUiit : Menyeret kedua kaki tanpa 
bertumpu pada keduanya. 


HADITS KE-239 

UJ iol (jfej ZjSfc -fVA 

a As. 4JJl 4J3l 

,])! j£=o £l \jy> :JU3 j^UaiU 

Jij $ 5i j ^ :cJl2i 

S/ aUlio |Laj U Ajjj 

Ul \yja : c£o| jB 

Ju*\ Ul 5l $ J.J3 cJuid 

£>y\ jll ^llJl ^4 Sl UU UU pj JU 4jlj 


Ul | \yj> <L juuji ^£=ul :Jli 'J/S. 

jSj ^ Ji-3 uli S^UJU ^4 0' 

Ay U AUl 4jjl J yuij 

j£$l t|.0^ Jo 1^4 

_^i uu 

4Ail Jj-Jj Uojli jjl UJo 

4)j| 4JJI Jj4 *Uj* 3 cjJuiij 4&I 
(j)l quX > - 

A^Lfr 4jjl 4AJl O'O j&U 

jjl j44 fUy 

o^Loj (3j.UA 4 ^UJlj AJlfr 4JJl 4JJl 

ilfi- 4&I t^l 

jjL J^t U.L U v : <3 LSjUJt *>■>!) 

(^tlL^UIjjty 

Aisyah 33 berkata, "Ketika sakit Rasulullah ^ 
semakin parah, Bilal datang menemui beliau 
mengabarkan bahwa waktu shalat telah 
tiba. Beliau lalu berkata, 'Kalian suruhlah 
Abu Bakar untuk memimpin shalat jamaah 
bersama orang banyak/ 

Aku lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Abu Bakar seorang laki-laki 
yang lemah lembut, jika ia menggantikan 
tuan, maka suaranya tidak akan bisa 
didengar oleh orang-orang. Alangkah lebih 
baik bila tuan menyuruh Umar/ 

Maka beliau pun bersabda, 'Suruhlah Abu 
Bakar untuk memimpin shalat bersama orang- 
orang/ Kemudian aku sampaikan kepada 
Hafshah, 'Katakanlah kepada beliau, Abu 
Bakar adalah seorang laki-laki yang lemah 
lembut. Jika ia menggantikan posisi tuan, 
maka ia tidak akan dapat memperdengarkan 


17A 



suara bacaannya kepada orang-orang. 
Alangkah lebih baik bila tuan menyuruh 
Umar, sebab Abu Bakar mudah menangis 
(dalam shalat). Untuk itu, sebaiknya suruhlah 
Umar untuk memimpin shalat orang-orang/ 
Maka bersabdalah Rasulullah 3§, 'Sungguh 
kalian ini seperti istri-istrinya Yusuf. 5 Suruhlah 
Abu Bakar shalat bersama orang-orang/ 
Kemudian ketika Abu Bakar sudah memulai 
shalat, tubuh beliau terasa enak, beliau 
pun keluar rumah dengan dipapah oleh 
dua orang laki-laki. Dan seolah aku melihat 
beliau berjalan dengan menyeret kakinya di 
atas tanah, hingga masuk ke dalam masjid. 
Tatkala Abu Bakar mendengar kedatangan 
beliau maka ia pun hendak mundur. 

Namun Rasulullah sgjj memberi isyarat 
kepadanya. Lalu tibalah Rasulullah jg hingga 
beliau duduk di samping kiri Abu Bakar. 
Abu Bakar shalat dengan bediri sedangkan 
Rasulullah jg shalat dengan duduk. Abu 
Bakar shalat mengikuti Rasulullah sg, dan 
orang-orang mengikuti Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Seseorang mengikuti imam dan manusia 
mengikuti orang yang diikuti (68)) 

HADITS KE-240 

aIJip &\ J-a 6^ >4 

pj* 0& lil ‘6*? dy 

4JJl Q p>j 

$ £51 3jAj pS/j <0s> 

5 Maksudnya antara Aisyah dan istri-istri Yusuf memiliki 
kesamaan dalam hal memiliki keinginan dan desakan 
untuk memperoleh apa yang mereka inginkan ( Syarh An~ 
Nawawi 'Ala Muslim 4/1 40) 


\iU 4 fl «lUuu p t ui ff uki» SjJj 

«JLaM Jp jil 

«ii S* 5' 

<31 

^y. & dy* ]yP 

J-oiJij (JJi JaI yL f' '• :j 

(S>L*)IL v j»-l 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik Al- 
Anshari— ia mengikuti Nabi melayani, dan 

menjadi shahabat beliau— bahwa Abu Bakar 
mengimami shalat para shahabat ketika Nabi 
$jj sakit yang menyebabkan wafatnya. Pada 
hari Senin ketika orang-orang berada dalam 
barisan shalat, Nabi jg menyingkap tabir 
kamar melihat kepada kami. Beliau berdiri, 
wajahnya seperti kertas. Kemudian beliau 
tersenyum tertawa. 

Kami hampir batal karena gembira 
melihat Nabi $. Lalu Abu Bakar hendak 
mundur bergabung dengan barisan 
di belakangnya, la mengira bahwa 
Nabi sg akan keluar untuk shalat. Maka Nabi 
3g memberi isyarat supaya menyempurnakan 
shalat. Setelah itu beliau menutup tabir. Beliau 
wafat pada hari tersebut. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Orang 
yang berilmu dan memiliki keutamaan lebih 
berhak menjadi imam (46)) 

--Penjelasan 

4*5 : Wajahnya seakan lembaran 

mushaf, sisi kesamaannya; lembut, bersih, 
indah, dan menawan. 
j& j&j : Mundur. 


175 



HADITS KE-241 


HADITS KE-242 


: jll cA Ifi- Al jil viJji- -UI 

«5l4ll c*L3la jd^j aIIc. Al J-i 

4&I Ajill Jlil fj*JUU> _/~-U Jfl CSjS 

’■-*■} l*ia «AjiiJi oUu^U jjuwj aJl& 

5^ ^ «fllj aILc. Ai 

l»ll«3 ^ cg^ 05 

(d-y aIIp Al ^iJI U j la tl3J £ubj 5ie- 

^ J* 3 ^ tf j!j $J=*i L$ ji*^J 

6U JU- aIIc-JISj pi pJuj aIIc. 

jJjJI JaI V->U n vjbT \* : j A^-p-i) 

(U^IL^I 

Anas bin Malik s» berkata, "Tiga hari 
Nabi |g tidak keluar rumah. Ketika iqamat 
dikumandangkan, Abu Bakar maju (sebagai 
imam). Nabi berada di balik tabir lalu 
menyingkapnya. Ketika tampak wajah Nabi 
M> kami belum pernah melihat pemandangan 
yang lebih menakjubkan dari wajah Nabi 
saat tampak itu. Lalu Nabi 3 §g memberi isyarat 
dengan tangannya kepada Abu Bakar untuk 
maju (menjadi imam). Lalu beliau menutup 
tabir kembali. Sejak itu beliau tidak dapat 
ditemui lagi hingga wafat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Orang 
yang berilmu dan memiliki keutamaan, lebih 
berhak menjadi imam (46)) 

Penjelasan 

fi-J *$£■ JjiI fiil ^ JUS : yaitu Nabi 

mengambil tabir penghalang. 


Jo yi : jla tiic- Al (s?j i^l 

:JIa3 uj&'J» Juiill aIIp aSjI ^i)l 

J-oAa Ullj^j» 

t^lUb ^Ia* pla lil 

:JUa «colia Gl Ij^i : jll 

uc>l^ <j*l2JU J*** IjI \$J» 

^Jl #C>- 3 J_j*<^)l s U la uLajj 

(aAa^IL Js-i 

Abu Musa e» berkata, "Ketika sakit Nabi ^ 
semakin parah, beliau berkata, 'Suruhlah 
Abu Bakar untuk mengimami shalat orang- 
orang.' Aisyah berkata, "Sungguh, Abu Bakar 
adalah orang yang lemah (hatinya mudah 
menangis). Jika harus menggantikan Anda, 
ia tidak akan mampu mengimami shalat 
orang-orang.' 

Beliau berkata lagi, 'Suruhlah Abu Bakar 
untuk mengimami shalat orang-orang/ 
Aisyah kembali mengulangi jawabannya. 
Maka beliau pun bersabda, 'Suruhlah Abu 
Bakar untuk mengimami shalat orang-orang. 
Kalian ini seperti istri-istri Yusuf!' 

Maka seorang utusan menemuinya (Abu 
Bakar), lalu ia mengimami shalat ketika Nabi 
sgjj masih hidup." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Orang 
yang berilmu dan memiliki keutamaan, lebih 
berhak menjadi imam (46)) 


176 



JAMA’AH BOLEH MENGANGKAT IMAM 
JIKA IMAM (RAWATIB) TERLAMBAT 
DAN TIDAK KHAWATIR BERAKIBAT 
BURUK 

HADITS KE-243 

^ i^o a > -flT 

jl UJbi j 'JS>j 4lfr 4)1 4)1 5' 

«S^UaJI «^;,u ^ 

j^liJU (J-i3l :JU3 « ^=u (jjl jl jijlll *&£ 
4)1 £Ujti i jmSQ jjl j J*a$ |Laj : JVi 

(joLto «o jLflil 3 ,j*iliJlj jjuuj Ajufr 4)1 JU» 
j2=aj£\ 5§ t <«_lJa]| 3 »Ji3j 
(3 * j ^ a 2 3l I UJlj «aJ ££ o-aIL S? 

«jJl-jj 44L& <0)1 4J)I (^1^3 OJ tf Jl 

(jl A«JlC> <0)1 4j)l J AgJl jUlAs 
AjJo ASS’ 4)1 ($?j j£=ziji\ «dUt>U 
4lc- 4)1 jU> 4)1 jj-lj 4j £4 U Jp 4)1 

(5jS-«l j£sO JjI Ji-lLal p «diii jUUj 

jJu-j aJiC- <0)1 4)1 tujLajl 3 

liliio U j£=u UI U : Jli «Ojoil uli 
^y $ u : jji jui si ujj j i 
jU» 4)1 (JjUj <js^ tW J-*4 i» Ail^o <4' 

uic. 4)i Ju> 4)i jjUj )fiuj 41fr 4)i 
4ij &* fSjsSI f^asjvj ^ u :jdkj 
«4)1 c%4)l lil Ajll ^ Uo Jj 3. *lS^ 
*UJlU UjIj 

O-'J' fjJ jA-i J* S-4 IA :0>jSl) '• : (i tSj^V 1 ' *»y4) 

0^1 >UiJjSl f L.^ .t*i 


Sahal bin Sa'd As-Sa'idi m meriwayatkan 
bahwa suatu hari Rasulullah gg pergi menemui 
Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan 
mereka. Maka tibalah waktu shalat, lalu 
ada seorang muadzin menemui Abu Bakar 
seraya menanyakan, "Apakah Anda 
mau mengimami shalat, sehingga aku 
kumandangkan iqamat?" 

Abu Bakar menjawab, "Ya." Maka Abu Bakar 
memimpin shalat. 

Tak lama kemudian datanglah Rasulullah 
jg sedangkan orang-orang sedang 
melaksanakan shalat, lalu beliau bergabung 
ke dalam shaf. Orang-orang kemudian 
memberi peringatan dengan bertepuk 
tangan, namun Abu Bakar tidak menoleh 
dalam shalatnya itu. Ketika suara tepukan 
semakin banyak. Abu Bakar menoleh dan ia 
melihat ada Rasulullah $§. Rasulullah pun 
memberi isyarat yang maksudnya: Tetaplah 
kamu pada posisimu. 

Abu Bakar mengangkat kedua tangannya 
lalu memuji Allah atas perintah Rasulullah $3 
tersebut. Kemudian Abu Bakar mundur dan 
masuk ke dalam barisan. Lalu Rasulullah |g 
maju dan melanjutkan shalat. Setelah shalat 
selesai, beliau bertanya, "Wahai Abu Bakar, 
apa yang menghalangimu untuk tetap di 
tempatmu ketika aku perintahkan?" 

Abu Bakar menjawab, "Tidaklah patut 
rasanya bagi Ibnu Abi Oahafah memimpin 
shalat di depan Rasulullah." 

Maka Rasulullah ^ bertanya, "Mengapa 
kalian tadi banyak bertepuk tangan? Barang 
siapa menjadi makmum lalu merasa ada 
kekeliruan dalam shalat, hendaklah dia 
membaca tasbih. Karena jika dibacakan 
tasbih, dia (imam) akan memerhatikannya. 
Sedangkan tepukan (adalah isyarat) bagi 
wanita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Barang 
siapa yang masuk untuk mengimami manusia. 


177 



kemudian datang imam yang pertama, maka 
yang lain diakhirkan (48)) 

Penjelasan 

: Siapa mengalami sesuatu. 

£ 1 $ : Hendaklah mengucapkan, 

" Subh&nalldh .” 


MEMBACA TASBIH BAGI LAKI- 
LAKI DAN TEPUK TANGAN BAGI 
PEREMPUAN JIKA MENGINGATKAN 
IMAM DALAM SHALAT 

HADITS KE-244 

<££ 4JJI -fll 

: JV5 jJL/j aJlC 4JJ| 

g Lw JJ 

v'; 0 «tt-M j J*«JI <^UJI 4^>t) 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi $£ 
bersabda: "Ucapan tasbih buat laki-laki 
sedangkan tepuk tangan buat perempuan." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Bertepuk bagi wanita (5)) 


PERINTAH MEMPERBAGUS, 
MENYEMPURNAKAN SHALAT, 
DAN KHUSYUK DALAM SHALAT 

HADITS KE-245 

5' toJjjA tAog»- -?te 

djjj ji : jil *j*J LZtj aJl& 4Ul djjl jj-lj 


Sfj J&| U aSjgs \^ 4 * (jjiil 

s'jj i>? 

j (j-UL «kc- t) 

(JUuill /ijOUlfLsJ 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Apakah kalian 
lihat kiblatku di sini? Demi Allah, tidaklah 
tersembunyi bagiku khusyuk dan rukuk kalian. 
Sungguh, aku dapat melihat kalian dari 
belakang punggungku." 6 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat", Bab: 

Nasihat imam kepada makmum tentang 
kesempurnaan shalat dan menyebutkan 
kiblat (40)) 

HADITS KE-246 
yE* <4JL& 4jjl tiUU yi 

yi’jM \jj\ : j\i fLj 4^ ^Jl 

Ujjj Jr? til 

fZ*Sy lii iS J$> Jju j-5 :J\i 
(s^LJI J ^i-l v'; aa =0'&' v^ '• : ij uSjUJI -v^i) 

Anas bin Malik as meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Luruskanlah rukuk dan 
sujud. Demi Allah, aku dapat melihat kalian 
dari belakangku." Atau, mungkin beliau 
mengatakan, "Aku dapat melihat kalian dari 
belakangku ketika kalian rukuk dan sujud." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Khusuk 
dalam shalat (88)) 


6 Mayoritas ulama mengatakan bahwa ini termasuk 
kekhususan yang dimiliki Rasulullah Karena itu, Al- 
Bukhari juga mengeluarkan hadits ini dalam bab Tanda- 
Tanda Kenabian. i'Umdatul Qirt Syarh AI-BukhSri Al- 
'Aint 4/1 57) 


178 



LARANGAN MENDAHULUI IMAM 
DENGAN RUKUK ATAU SUJUD DAN 
LAINNYA 

HADITS KE-247 

5^)1 «a! S. fii\ Sjjji ISjS- -f IV 

UI : jlS <jjuLj aIjLc- «Uli J-tf 
0^ lil *)l _}l 

AjJj-tf AJJl jl O^J A*ujj AJdl Ja£ 
*~»i) ^ jjj <_>U 0T :<}liSll vjbS” V 

(f^ 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
$3, beliau bersabda: "Tidak takutkah salah 
seorang dari kalian, atau apakah salah 
seorang dari kalian tidak takut, jika ia 
mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah 
akan menjadikan kepalanya kepala keledai, 
atau Allah akan menjadikan wujudnya wujud 
keledai?" 7 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Dosa 
bagi siapa yang mengangkat kepalanya 
sebelum imam (53)) 


MENYAMAKAN DAN MELURUSKAN 
BARISAN SHALAT 

HADITS KE-248 

sAifi- AA)1 Cs&j — ?tA 

^Is :j\3 jj A*J Lfr Ajjl 

S^LaJI iilll 

7 Hadits ini menegaskan haram bagi makmum mengangkat 
kepalanya dari sujud dan rukuk sebelum imam. Siapa 
saja yang melakukannya maka Allah mengancam akan 
mengubah wujudnya menjadi wujud keledai. IFathul BSrf 
Ibnu Rajab 5/90) 


fj* cJLall <_j\j VI : <— >1^" V :<j *j^A-l) 

(;}Ul f L; 

Anas bin Malik m meriwayatkan dari Nabi 
gjj, beliau bersabda: "Luruskanlah shaf kalian, 
karena meluruskan shaf adalah bagian dari 
penegakan (penyempurnaan) shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Lurusnya barisan shaf adalah bagian dari 
kesempurnaan shalat (74)) 

HADITS KE-249 

t|>J U uj A*Jl& AUl 0^ i O l £ > \ -ft^ 

f k=p\j\ 3ll cijjli) I jL3\ :j\J 

lijJi «-iU V\ :C)\ii\ i_j bS” V A^i-l) 

(Uijjuj 

Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi ^ 
bersabda: "Luruskanlah shaf, sesungguhnya 
aku dapat melihat kalian dari balik 

punggungku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 

Meluruskan barisan baik ketika berdiri dan 
setelahnya (71)) 

HADITS KE-250 

:J\5 sA is> aS)I do-U- -T o* 

j j-li) IjfcUuJ A-J-fr Aji! J\3 

ctt? ^ jl 

Xjj_3 i_i\j V\ V : j iJjUvJI *>-^»-t) 

(UbJi«yU3)!l 

Nu'man bin Basyir m berkata, "Nabi 
bersabda: 'Kalian luruskan shaf kalian. 


179 



atau Allah akan memalingkan wajah-wajah 
kalian!" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Meluruskan barisan baik ketika berdiri dan 
setelahnya (71)) 

Penjelasan 

-cut : Allah akan menimpakan 

perselisihan. 

: Dengan mengalihaknnya dari 
tempatnya jika kalian tidak meluruskan shaf- 
shaf sebagai balasan setimpal. 


HADITS KE-251 

jj-y 5» iWl ($?j SJjJa (jjl cloJj- -fo\ 
joAaj j) :JIS 4-JLfr 4jJl 4JUl 
tjLaljj glJuJt 

^ U djZliu jjj 

Ia |) ^Jb u lyLju»*)/ 

(l)I^II (j <-»U \ ukS” V tSjiitJl C»^>l) 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Seandainya 

manusia mengetahui apa (kebaikan) yang 
terdapat pada azan dan shaf awal, lalu 
mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali 
dengan cara mengundi, niscaya mereka 
akan melakukannya. Seandainya mereka 
mengetahui kebaikan yang terdapat dalam 
bersegera (menuju shalat), niscaya mereka 
akan berlomba-lomba. Dan seandainya 
mereka mengetahui kebaikan yang terdapat 
pada shalat 'Isya dan Shubuh, niscaya 
mereka akan mendatanginya walaupun 
harus dengan merangkak." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Undian 
dalam azan (9)) 

Penjelasan 

: Mengundi. 

: Takbir untuk shalat, t£Zii\ : shalat isya’ 
berjamaah. 

Ijii : Berjalan dengan kedua tangan dan 
kedua lutut, atau dengan mengesot 


SHAF PEREMPUAN DI BELAKANG 
LAKI-LAKI DAN DILARANG 
MENGANGKAT KEPALA DARI SUJUD 
SEBELUM LAKI-LAKI 

HADITS KE-252 

: jll &>t (J&j Jjuo £4 J 4 I -{ 0 ? 

5 ^ s „ , ” ' , 

jaLlj AjLft &\ ^ 5jJu^ JU-J 

Jliuj «gULaJl Jp jlAjji (jSo|\c 

UjJl> 

(li*i 1 — 0^ UI *r*V ’t *»^LaW A <^i-i) 

Sahal bin Sa'd m berkata, "Kaum laki-laki 
shalat bersama Nabi dengan mengikatkan 
kain pada leher-leher mereka seperti bayi. 
Lalu dikatakan kepada kaum wanita, 
'Janganlah kalian mengangkat kepala kalian 
hingga para laki-laki telah duduk.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Apabila 
pakaian sempit (6)) 


180 



PEREMPUAN BOLEH PERGI KE MASJID 
JIKA TIDAK TAKUT FITNAH DAN 
TIDAK MEMAKAI MINYAK WANGI 

HADITS KE-253 

^i)l je. «Jle- gjl IjjZ* -?©r 
l\j»\ lil 

;t>l O'jJS-' ylj Ut y^ 'W ‘4 <£>M *»j^) 
(•Jib dl (j Wjj 

Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi ^ : "Jika 
istri salah seorang dari kalian minta izin pergi 
ke masjid, jangan melarangnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Istri 
meminta izin kepada suaminya untuk keluar 
menuju masjid atau yang lainnya (1 1 6)) 


HADITS KE-254 

: jll (U4I& Al £jl -C© t 

J gwflll j4< J tl^l CJu 

JJj |*J ifrLkd"! 

Uj :cJll jl*Jj (iUi ej£=o 51 5^Jjo 

Al (Jj^j Jj5 1 xUj : jll <j>)4b O' 

4jb\ 4JJl JL«I l y U«J ^ tjduiy aJlC- <OJl 

Jil jue L5 jo- <_Aj \r :ou^-l < T >\sS' W : j i£>V£vJl a^»-I) 

Ibnu Umar ® berkata, "Istri Umar ikut 
menghadiri shalat Shubuh dan Isya 
berjamaah di masjid, lalu ia ditegur: Mengapa 
kamu pergi ke masjid padahal kamu tahu 
bahwa Umar tidak suka itu dan ia cemburu? 


la menjawab: Apa yang menghalanginya 
(Umar) melarangku? Si penanya berkata: 
Yang menghalanginya adalah sabda 
Rasulullah $§: Janganlah kalian melarang 
para wanita mendatangi masjid-masjid 
Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jum'at" (11), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abdullah bin 
Muhammad (W)) 

HADITS KE-255 

SjSlj) :cJ\i #£. Al JLjj*- -T ©6 

frLu J jl >i>J^l l* joJUwj i yls. 4JJI 4jl)l 

i U ui CJjCyfi 1*5 JCJ-UuJl <il 
fLi ^UljUasil W ytsS” V :j lSjUJI <>-_p-l) 

(fJUM^I 

Aisyah %& berkata, "Seandainya Rasulullah 
jgg mengetahui apa yang telah diperbuat 
oleh para wanita sekarang ini, niscaya beliau 
akan melarang mereka pergi ke masjid 
sebagaimana dilarangnya para wanita Bani 
Israil." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Azan " (10), Bab: 
Penantian manusia datangnya seorang imam 
yang berilmu (163)) 


PERTENGAHAN ANTARA KERAS DAN 
PELAN DALAM BACAAN SHALAT 

HADITS KE-256 

S/ j) iifr Al C$?J #1 -?01 

cJjil :J13 Vj 

lil 5&S jl 'f* ^Ic- 4JJl 4&1 



a J£t- Vj) Al jul ‘Aj J U- jiJ iljSl 

<J>- dij^Usu Sl (I^j ciUfr S j dlJ^Uaj 

liijbvtfl {jC’ I 4 ? Cndl^ *^!j .(j ^Sj-JLail ^ a.«» 0 
Sj jlfbMii (^LaJ» .2ib ^!3) ^ 

t)ljiJl difr IjA^tj J& 

*J_)il :Jl*j Jji i->Ij T'! :ju>-jJI i_jUS* ^V tSjUvJI *»y£-i) 
a£su^11Ij aJuu 


“Drm janganlah kamu mengeraskan 
suaramu dalam shalatmu," yaitu dalam 
membaca bacaan shalat, "Dan janganlah 
pula merendahkannya ," jangan pula 
merendahkan suaramu, "Dan carilah :," 
carilah, '!/a/an tengah di antara kedua itu," 
pertengahan di antara dua hal tersebut, tidak 
berlebihan dan tidak lalai. 


MENDENGARKAN BACAAN 


Ibnu Abbas m meriwayatkan berkenaan 
ayat: Dan janganlah engkau mengeraskan 
bacaan shalatmu dan jangan pula engkau 
merendahkan bacaannya. (Al-lsra': 1 10), ayat 
ini diturunkan kepada Rasulullah ketika 
masih sembunyi-sembunyi di Mekah. Ketika 
itu, jika beliau mengeraskan bacaannya, 
maka kaum musyrikin dapat mendengarnya 
sehingga mereka mencela Al-Our'an, yang 
menurunkannya, dan yang membawanya. 
Maka Allah menurunkan ayat: Jangan kamu 
mengeraskan bacaan shalatmu dan jangan 
pula merendahkannya. (Al-lsra': 110). Jangan 
mengeraskan bacaanmu sehingga terdengar 
oleh orang-orang musyrik, tapi jangan pula 
kamu merendahkannya dari shahabat- 
shahabatmu sehingga mereka tidak bisa 
mendengarnya. Dan carilah jalan tengah 
di antara keduanya, perdengarkanlah 
kepada shahabatmu tapi jangan keras- 
keras (membacanya) supaya mereka dapat 
mempelajari Al-Our'an darimu." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'T auh/d" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Allah menurunkannya dengan 
ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi 
saksi" { 34)) 


■ Penjelasan • 


HADITS KJE-257 

rijy ^ «Uf. &)t -toY 

5^ : <Jb Jifw cJ «jlJUlJ aj Sl) 

JTjJU JJi bl jjuy A&l 

(AaJlC' A*SaAj AjU*J AJ 

3 , ^ Al jjitl .14 

j*isJ <1\5Q aj S) (a^oIi ^ jLJ! 

Asuifr jl £lfr :jll (a5T^3j Aa£ blifr 51 ^ 

bb (iSTjS oUl^S b\3) AjlJdj £ 
oi U-Ic- (IsCj uJl& 51 ^j) ^Iwiil «bijii 

<(3jJs»l JjjO- ftUl bl 5^i : jli cJbllL aIuu 

Ai « ifrj us' cSl bb 

i-Aj t loLiJI »)»-> Vo l-AjS” A^»-t) 

Ibnu Abbas m berkata mengenai firman-Nya: 
Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk 
(membaca) Al-Our'an karena hendak cepat- 
cepat (menguasai)nya, "Apabila Jibril turun 
kepada Rasulullah dengan membawa 
wahyu, maka biasanya beliau menggerakkan 
lisan dan kedua bibirnya, sehingga itu terasa 


182 



berat oleh beliau. ... lalu Allah menurunkan 
ayat yang tercantum di dalam surat Al- 
Qiyamah: Janganlah kamu gerakkan lidahmu 
untuk (membaca) Al-Our'an karena hendak 
cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya 
atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya 
dan (membuatmu pandai) membacanya. 
Maksudnya, Kamilah yang akan 

mengumpulkannya di dalam dadamu dan 
membuatmu pandai membacanya. 

Apabila Kami telah selesai membacakannya 
maka ikutilah bacaannya itu. Maksudnya, 
apabila kami menurunkannya maka 
dengarkanlah. Kemudian, sesungguhnya 
atas tanggungan Kamilah penjelasannya. 
Maksudnya, Kamilah yang akan 

menjelaskannya melalui lisanmu. 

Maka, setelah itu jika beliau didatangi Jibril, 
beliau menunduk. Setelah Jibril pergi, beliau 
membacanya sebagaimana Allah janjikan 
pada beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: Al- 
Qiyamah (75), Bab: Firman-Nya: "Apabila 
Kami telah selesai membacakannya" (2)) 

Penjelasan - 

iiiiS : Saat wahyu turun, karena beratnya 
saat itu. Kondisi berat ini terlihat pada diri 
beliau kala wahyu turun kepada beliau. 


HADITS KE-258 

Sl) JUS J 

jU)l (*$ JaucJ aj 

O&j «JlSi JjjiSil 'jA aJl£> aS)I 

j>\ Uii yff Ufr £>\ JUs 

t£j\j ji-J- ^ Ja) JUj 


5*1 cJf; uS' uj?>{ u? #\ £ 

4jjl Jjjili A/ SjJS » tlrt 

AjlS? Ullfr 51 Aj (iiSUJ AJ S() 

eUI'j IStJ) «VJjUj 3j JlU A3 6jJt? J\S (Ajiyij 

lulc. 5ljL5) aJ : jli (Ajl^3 
Ajjl c)i f* (ajIjj 

JjjAP» »\Sl lil «tiUi JLsu aJx- AJJl 
jjLy aI 1& 4jbi J-a> tp Jjjo- jllui liU 

#ur 

Of ViSj^ <-»b t *Ju *,AsS" ^ 

OM 

Hadits Ibnu Abbas tentang firman Allah: 
"(Jangan kamu gerakkan lisanmu)" (Qs. Al- 
Oiyamah: 16). Ibnu Abbas berkata, "Nabi ^ 
merasa sangat kepayahan mengikuti wahyu 
yang diturunkan sehingga beliau gerak- 
gerakkan kedua bibirnya." Ibnu Abbas lantas 
berkata kepadaku, "Maka aku gerakkan 
keduanya bagimu sebagaimana Rasulullah 
jg menggerakkan keduanya." Sa'id 
berkata, "Dan aku menggerakkan keduanya 
sebagaimana Ibnu Abbas menggerakkan 
keduanya," Maka ia gerakkan kedua bibirnya 
sehingga Allah menurunkan ayat: "(Jangan 
engkau gerakkan lisanmu untuk membacanya 
agar kamu tergesa-gesa, sebab kewajiban 
Kamilah yang mengumpulkannya dan 
membacakannya)" (Qs. Al-Qiyamah: 16- 
17). Ibnu Abbas berkata, 'Mengumpulkan 
yang dimaksud adalah, mengumpulkan di 
dadamu, lantas kamu membacanya: "Maka 
jika kami telah membacanya, maka ikutilah 
bacaannya)." (Qs. Al-Qiyamah: 18). Ibnu 
Abbas berkata, "Maka dengar dia baik-baik 
dan diamlah, kemudian Kami berkewajiban 
agar kamu mampu membacanya." Ibnu 


183 



Abbas berkata, "Jika Jibril menemui 
Rasulullah jgjj, maka beliau mendengarnya 
baik-baik, dan jika Jibril telah pulang, maka 
beliau membacanya sebagaimana Jibril 
membacakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Permulaan Wahyu" (1), 
Bab: Telah bercerita kepada kami Musa bin 
Ismail {A)) 

Penjelasan 

: agar kau menyegerakannya agar tidak 
terlewat. 

Uli (Sl : Membacanya, ini adalah 
mashdar yang disandarkan kepada maful, 
sementara fa'il-nya yang tidak disebut, 
asalnya adalah iU) ilhljs. 
d-aSij : Berasal dari \5uJj artinya 

diam mendengarkan perkataan. 


MENGERASKAN BACAAN DALAM 
SHALAT SHUBUH DAN MEMBACA 
SURAT AL-jIN 

HADITS KE-259 

:j\3 tilfr #)l C&j yjfe. «lo -?o\ 

aJUU? ^ jillj aJlc. <0)1 JJJajl 

jo J-p JU»j J?* - J! 

U IjJUi 

C-JLijij «gUJLll jp IIIjj Jp iljllS jLfeJ 

u :i^\3 44iji 

tfe* 1 

Joj jl^-aSo J\#> (jjjJi IJA U 


, _ s j , , , „ 

jSfr j]l ciiJjl pLa^wii jp 

aJ^cj jAj (|Ju^ a Jls 4jbl aaV^j 

AjIa«J?U ^ay jAj jj-* (Jl 

‘aJ 1$**^ iili «_^aM 

jP J\a» 4A)j3 luA :ij)ul 

U) &r? 

llali oijJI llxt U 1^5 U.w » UI 

aJ*U 4JJ| Jjjli LjjJ aj 

^}A ^hMAlI Aji 3 ^jI Ji) jaJ-wJJ AUl 

<5^ *£\ ^13 (iSf ' 

i*l yu i— '’® : i 3 IaS|\ i— N* 1(3 Aa-^i-1) 

0^' 

Abduliah bin Abbas m berkata, "Nabi ^ 
bersama sekelompok shahabat berangkat 
menuju pasar Ukazh. Saat itu telah ada 
penghalang antara setan dan berita-berita 
langit. Mereka juga dilempari meteor. Maka 
setan-setan kembali menemui kaumnya, lalu 
kaumnya berkata, 'Apa yang terjadi dengan 
kalian?' Setan-setan tersebut menjawab, 
Telah ada penghalang antara kami dan 
berita-berita langit dan kami dilempari 
dengan meteor-meteor.' 

Kaumnya berkata, 'Tidak ada penghalang 
antara kalian dan berita-berita langit kecuali 
telah ada sesuatu yang terjadi. Pergilah kalian 
ke seluruh penjuru timur bumi dan baratnya, lalu 
perhatikanlah apa yang menjadi penghalang 
antara kaiian dan berita-berita langit!' 

Maka berangkatlah setan-setan yang ada 
di Tihamah untuk mendatangi Nabi jg§ dan 
para shahabat beliau yang sedang berada 
di pasar Ukazh. Saat itu beliau dan para 
shahabat sedang melaksanakan shalat Fajar. 
Ketika setan-setan itu mendengar (bacaan) 


184 



Al-Ciur'an, mereka menyimaknya dengan 
seksama hingga mereka mengatakan, 'Demi 
Allah, inilah yang menjadi penghalang antara 
kalian dan berita-berita langit/ 

Dan perkataan ini pula yang disampaikan 
ketika mereka kembali kepada kaum mereka. 
Lantas mereka berkata kepada kaumnya, 
'Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah 
mendengarkan Al-Ciur'an yang menakjubkan. 
(Yang) memberi petunjuk kepada jalan yang 
benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan 
kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan 
seorang pun dengan Rabb kami/ 

Maka kemudian Allah menurunkan wahyu 
kepada Nabi-Nya $§, "Katakanlah (hai 
Muhammad), Telah diwahyukan kepadaku 
bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan 
(bacaan Al-Ciur'an ).' (AlOin: 1) Yakni 

perkataan jin tersebut diwahyukan kepada 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengeraskan bacaan ketika shalat Subuh 
(105)) 

-Penjelasan - - 

&xi\o : Menuju. 

.bSc. j*! : Ini namanya menyandarkan sesuatu 
kepada dirinya sendiri, karena ukazh adalah 
nama pasar Arab yang terletak di salah satu 
bilangan Makkah. 

: Jamak yaitu kobaran api yang 
terang seperti bintang jatuh. 

: Berjalanlah. 

«Ut : Sebuah tempat sejauh perjalanan satu 
malam dari Makkah. 

tsTjs : Indah dan berbeda dengan seluruh 
kitab lainnya karena rangkaian kata-katanya 
yang indah dan makna-maknanya yang 
benar, kata ini adalah mashdaryang dijadikan 
kata sifat sebagai penekanan. 

dl iS-ni ■ Menyeru menuju kebenaran. 


BACAAN DALAM SHALAT ZUHUR 
DAN ASHAR 

HAD1TS KE-260 

aUi 31 -n* 

3. 1^2 b jJuuj <uj! 

Jjpaj w*isSol AjtUj j£)l 

<UL>I 3 

t oli&l J * axM 3 „ 5 ^ 

3 . o'C? tX d'Ci 

O^kJI j 5*t >01 v'* '1 W <£>M **->') 

Abu Qatadah a» berkata, "Pada dua 
rakaat pertama shalat Zhuhur, Rasulullah 
membaca Al-Fatihah dan dua surat. 
Beliau memanjangkan rakaat pertama dan 
memendekkan rakaat kedua, dan terkadang 
beliau memperdengarkan bacaannya. Dalam 
shalat Ashar beliau membaca Al-Fatihah dan 
dua surat. Beliau memanjangkan rakaat 
yang pertama. Beliau juga memanjangkan 
rakaat pertama dalam shalat Shubuh dan 
memendekkakan rakaat kedua." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Zuhur (96)) 

HADITS KE-261 

ji\>- 3' Oi 'i*** 

'j*£- dl 3 j -»— j 

^ bd^ J*" b ^ 3 

«Slil 5i $ 'i «UJI 


185 



4W[j UI UI :j?u<»l jj| J15 'j/ 

4*jlC’ 4Ul 41)1 o!)L? CmS' 

r {j , ^ J, { " ( { S ^ 

•O^li pLmx)I ^m&I (V^Lfr U 

(M & S g£*& 4 dJj ‘< 0 ji 1 a. 
cii ‘*j/l^> jl *}Uj A * a ,3^1 UI U <iU 
lI?ulU £ju jUj tAijS^I jil ilfr jlli aI^JI 

I.X?UW» j£o Jjd- (IjjjfcO Oj^UJ ‘4JLC- jLrf *jll 

crf ZjhlA aJ JUj f 4 *« Ja-j p\il 
5^ VISjL&S il UI : jui ioJuUi Ul j£=o «SUl 

(AJjj**JU |ft*4uaj 'j/j (AjjvuiU ju*i3 'j/ Ijuu» 

5 j^i*j/ 4)j 13 Uol : Isu!» j\3 ^sOjJl ££ J-Ju S/j 
aUj Ui^ Ijjfc 31 j*c- 51 ? jl jLgJJl :»£>}& 
gXi)U l^sjfrj «jii j tojli jjtlS 4xlUj 
OjiiS jiJ" :Jji> JiU lil cjJu 51^1 
» j j -U-l) tdUJl 4*£- JU Jju i» ojfrS jjjoLil 
oUs-U- Jail ii <jLsu <Ujj Utl (duoi-l lift 

& ^15 ‘j^' <3* 4*££ JP 

f U)U i») jjJi (_>J».J t_Aj \o v^" V : j tSj^l Aj^A-f) 

(Ulf OljLaJI 


3abir bin Samurah a» berkata, "Penduduk 
Kufah mengadukan Saad (bin Abi Waqash) 
kepada Umar. Maka Umar menggantinya 
dengan Ammar. Mereka mengadukan Saad 
karena dianggap tidak baik shalatnya. Maka 
Saad dipanggil Umar dan ditanya, 'Wahai 
Abu lshaq, penduduk Kufah menganggap 
kamu tidak baik dalam shalat?' 

Abu lshaq menjawab, 'Demi Allah, aku 
memimpin shalat mereka sebagaimana 


shalatnya Rasulullah Aku tidak mengurangi 
sedikit pun dalam melaksanakan shalat Isya 
bersama mereka. Aku membaca (surat) pada 
dua rakaat pertama dan tidak membaca 
(surat) pada dua rakaat yang akhir/ 

Umar berkata, 'Wahai Abu lshaq, kami juga 
menganggap begitu terhadapmu/ Kemudian 
Umar mengutus seseorang atau beberapa 
orang bersama Saad ke Kufah. Utusan itu 
kemudian menayakan perihal Saad kepada 
penduduk Kufah. Tidak ada satu masjid pun 
yang dikunjungi tanpa menanyakan tentang 
Saad. Mereka semua mengagumi Saad dan 
mengenalnya dengan baik. 

Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah 
masjid milik bani Abs. Salah seorang dari 
mereka yang bernama Usamah bin Qatadah 
biasa dipanggil Abu Sa'dah berkata, 'Jika 
kalian minta pendapat kami, maka kami 
katakan bahwa Saad adalah seorang yang 
tidak turut bergabung dengan pasukan, bila 
membagi tidak sama, dan tidak adil dalam 
mengambil keputusan/ 

Maka Saad berkata, 'Demi Allah, sungguh 
aku akan berdoa dengan tiga doa: Ya Allah, 
jika hamba-Mu ini berdusta dan mengatakan 
ini dengan maksud riya' atau sum'ah, maka 
panjangkanlah umurnya, panjangkanlah 
kefakirannya, dan campakkanlah dia dalam 
berbagai fitnah/ 

Beberapa waktu kemudian, orang tersebut 
bila ditanya mengapa keadaannya menjadi 
sengsara begitu, maka ia menjawab, 'Aku 
seorang tua renta yang terkena fitnah akibat 
doa Saad/ 

Abdul Malik — perawi— berkata, 'Aku sendiri 
melihat kedua alisnya (Usamah bin Oatadah) 
menjuntai menutupi kedua matanya, la 
berada di jalan-jalan mengganggu anak- 
anak perempuan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Kewajiban membaca Al-Fatihah baik bagi 


186 



imam dan makmum di dalam semua shalat 
(95)) 

Penjelasan 

fji-t U : Aku tidak mengurangi. 

ji'jti : Aku memperlama qiyam hingga bacaan 

usai, JL-ij : Saya tidak memperpanjang. 

&\ 12123 : Engkau bertanya kami dengan 
menyebut nama Allah. 

S : Sariyah adalah sekelompok 
pasukan, yaitu beliau ia tidak ikut pergi 
bersama pasukan ini, sehingga keberanian 
yang merupakan kesempurnaan kekuatan 
amarah, dinafikan darinya. 

Slj : Iffah dinafikan darinya yang 
merupakan kesempurnaan kekuatan 
syahwat. 

: Tidak adil dalam menjatuhkan 
keputusan, sehingga kebijaksanaan dinafikan 
darinya yang merupakan kesempurnaan 
kekuatan akal. Kata-kata ini menafikan 
keadilan secara total darinya yang merupakan 
celaan dalam agama. 

: Menjadikannya sebagai sasaran 

fitnah. 

iJu yaitu Abu Ubaidah setelah itu. 

3 : Meraba-raba mereka dengan jari- 
jari tangan, ini mengisyaratkan fitnah dan 
kemiskinan, karena jika dia kaya, tentu tidak 
perlu melakukan hal semacam itu. 


BACAAN DALAM SHALAT SHUBUH 
DAN MAGHRIB 

HADITS KE-262 

$ :jl3 -Hf 

4*14 fwal! Ijj aII & 


liSlJl U» \jA}j 

(^1 oJlj 

JJJl dJu (Jl 

j+kll oJj i_Aj W ^ 1) 

(JbjM** 

Abu Barzah as berkata, "Nabi g£ 
melaksanakan shalat Shubuh, dan salah 
seorang dari kami dapat mengetahui siapa 
orang yang ada di sisinya. Dalam shalat 
tersebut beliau membaca antara 60 hingga 
1 00 ayat. 

Beliau shalat Zhuhur saat matahari sudah 
condong dan shalat Ashar saat salah seorang 
dari kami pergi ke ujung kota lalu kembali 
dan matahari masih terang. Aku lupa apa 
yang beliau baca saat shalat Maghrib. Beliau 
sering mengakhirkan pelaksanaan shalat 
Isya hingga sepertiga malam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat " 
(9), Bab: Waktu Zuhur adalah ketika matahari 
telah tergelincir (11)) 

Penjelasan 

&S- : Putih, warna dan panasnya belum 

berubah. 


HADITS KE-263 

os& 1 'f’ -nr 

jAj 4il Al)l 

&\j & G :cJvil (\S> oSu^Jij) 

\j> ya*} «SjjmJI » jjb tl\3%Yjh .5 «sJj 


187 



1^5j Al 1^*0 4JJl CfS <■»■%•«« 

»->/u)l ££lg 

(v>i' j 5*1 ^1 V U w, :OliSl v^ '• -4 tSj^' ^->i) 

Hadits Ummu Fadl. Diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas m bahwa Ummmu Fadhl -pernah 
mendengarnya (Ibnu Abbas) membaca: Wal 
mursaldti 'urfa. Maka Ummu Fadhl berkata, 
"Wahai ananda, demi Allah, bacaan suratmu 
ini telah mengingatkan aku. Sungguh itu 
adalah surat terakhir yang aku dengar dibaca 
oleh Rasulullah pada shalat Maghrib 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Maghrib (98)) 

HADITS KE-264 

:J\I JC&. do a » -Hl 

jjJaJu j i-j A1& Ai Ai 

" :d'&' '• :J <£>UJt *»->-l) 

Jubair bin Muth'im m berkata, "Aku pernah 
mendengar Nabi ^ membaca surat Ath-ThOr 
dalam shalat Maghrib." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengeraskan bacaan ketika shalat Maghrib 
(99)) 


BACAAN DALAM SHALAT ISYA 

HADITS KE-265 

3 4&i ^a)i 5i ‘fi!3pi ~^ e 

jUL*Jl jAut 


(»UJI j ^1 V L V- :0'&l '• :<i dljM «*->!) 

Diriwayatkan dari Al-Bara' bahwa saat Nabi 
M safar, beliau shalat Isya dan dalam salah 
satu dari dua rakaat pertama membaca: waf 
ttni waz zaitun." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengeraskan bacaan ketika shalat Isya ' 
(100)) 

HADITS KE-266 

jj Mii 51 s4ii j» jAs* do j» -m 

4-L& Al ^iJi 5^ Ac- Al (jjfj 

^ l^i «o^Uall Ay £)lo A jjAj 

J»j :Jl^ SybJl 

‘J4^1l : jlil <liUi dUi 

4XJl <Sy*j JU^ ‘jA«y Ajlc- Al ^Jl <j\! 

bl*A 5|j \^3ybXyi tlljjjU jdJu ^J5 UI 

<jl «ojjpds tSjiill l^lfl ti>jU3l \1> ^9 

iUi Ij aJ l£ Al j*gill jul J|l2# 

£>-*) j (IaIAoJ j, y . L w]lj) VJ51 U^l Col 5l^l 



1>» jUS"l ^ (J Vt VA ; ii 

(^UUjiSljtueUiJti 
Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa 
Mu'adz bin Jabal as pernah shalat bersama 
Rasulullah sH, kemudian ia kembali ke 
kaumnya untuk mengimami shalat bersama 
mereka dengan membaca surat Al-Baqarah. 
3abir melanjutkan, "Ada seorang laki-laki 
keluar (dari shaf) lalu ia shalat sendiri dengan 
shalat yang ringan. Berita itu sampai kepada 


188 



Mu'adz, ia pun berkata, 'Sungguh, ia seorang 
munafik/ 

Ketika perkataan Mu'adz itu sampai ke 
telinga laki-laki tersebut, ia langsung 
menemui Nabi ^ mengadukan, 'Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum 
yang bekerja keras dan mengairi ladang. 
Sementara itu, tadi malam Mu'adz shalat 
mengimami kami dengan membaca surat 
Al-Baqarah, maka saya keluar dari shaf. 
Oleh karena itu, ia menganggapku sebagai 
seorang munafik/ 

Maka Nabi ^ bersabda, 'Wahai Mu'adz, 
apakah kamu hendak membuat fitnah?' 
—Beliau mengucapkannya hingga tiga 
kali— Bacalah: Was syamsi wadhuhahd dan 
Sabbihisma rabbikal a'la, atau yang setara 
dengannya/" 8 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Tidak 
dianggap kafir orang yang mengucapkan 
kekafiran karena takwil atau kebodohan (74)) 

Penjelasan - 

: Lalu ia mempersingkat. 

: Jamak yaitu unta yang digunakan 

untuk mengambil air. 

di c0 \ : Apakah kau membuat orang lari dari 
jamaah, hamzah di sini istifham inkari (kata 
tanya pengingkaran). 


8 Hadits ini menjadi dalil bahwa jika imam memanjangkan 
bacaannya, makmum merasa berat melanjutkan shalat 
bersama imam karena capek atau tidak bisa menahan 
kantuk, maka ia boleh memutuskan shalatnya bersama 
imam. Dalam keadaan seperti ini, hal itu dapat dijadikan 
alasan untuk memutus shalat fardhu dan menggugurkan 
jamaah. Sebagai gantinya, ia boleh menunaikan shalat 
sendirian di masjid lalu pergi, walaupun imam sedang 
shalat bersama orang-orang. (Fatbul BSrt Ibnu Rajab 
S/110) 


HADITS KE-267 

4A)1 (efej -r\V 

<ulfr <U3l 4JJl 

4A ) \j Jj y*) ^ rjJuy 

I 4 O & Jiaj jy* ollxSI 0Ja 

da3 jJujj 4>JL& 4JJI jyi! Colj 1*3 :JlI 

1$j\j :J\3 t aiajj Q \Jh£’ Jtil 

(j-lliU U jLisolS j ’Jsale 5io - ^ 

ISj uLj*Jab\j 

p£=>U-l Vf VT :j 4^y»-l) 

(ol-ac-yy 

Abu Mas'ud Al-Anshari m berkata, "Ada 
seorang laki-laki menemui Rasulullah 
dan berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, 
sungguh saya menelatkan diri menghadiri 
shalat Shubuh karena si fulan (yang menjadi 
imam) memanjangkan bacaan shalatnya/" 
Abu Mas'ud melanjutkan, "Belum pernah 
aku melihat Nabi begitu marah seperti 
ketika beliau memberi nasihat pada hari 
itu. Lantas Nabi menegur: Hai manusia, di 
antara kalian ada orang yang menjadikan 
orang lain menjauh dan (masjid dan ibadah). 
Siapa saja di antara kalian yang menjadi 
imam hendaklah memendekkan (shalatnya). 
Sebab, di antara mereka ada orang tua, 
orang lemah, dan orang yang mempunyai 
keperluan" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-Hukum” (93), 
Bab: Bolehkah seorang hakim memutuskan 
atau memberi fatwa ketika ia dalam keadaan 
marah (M)) 


189 



HADITS KE-268 

5' Al ($?J 'jij* i4' “HA 

f£=sl>-\ lil :Jld jLUuj aJlc- 4Jdl 4JJ\ 

jLlwJlj cJLa*b)l 5ll oity. 

»ImI JjlLJj AmJL 3 jd^=> lilj JjU^llj 
<~iil J-o lal oU V tflafyt '■ : <i <£)UyJI 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Jika seseorang di 
antara kalian mengimami shalat jamaah, 
hendaklah meringankannya. Karena di 
antara mereka ada orang yang lemah, orang 
yang sakit, dan orang tua. Namun, bila ia 
shalat sendirian silakan memanjangkan 
sesukanya."’ 

(HR. Bukhari, Kitab: “Azan" (10), Bab: Apabila 
shalat sendirian maka perpanjanglah 
sesukamu (62)) 

HADITS KE-269 

o£ = $ Al c$e 'j -m 

S^LflJl j>-ji <U)I ^e> 

j^LJI ^ jl£)ll yL : 0' iSl' '-A& \* *5jyi-i) 

(lALTh 

Anas e» berkata, "Nabi shalat dengan 
pendek dan sempurna." 10 11 


9 Ulama sepakat bahwa berdasarkan hadits ini, maka 
seorang imam seyogianya mengetahui kondisi 
makmumnya. (' Umdatul QSrt Syarh AI-BukbSrt Al-'Aint 
S/240) 

1 0 Yakni menyempurnakan rukun, sunah, dan adab-adabnya 
(Shahth Al-Bukbiit Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 
1/249) 

1 1 Tujuan dimasukkannya hadits ini dalam bab ini adalah 
untuk menjelaskan batas bolehnya memendekkan 
shalat yang diperintahkan dalam syariat Imam hanya 
boleh dikomplain ketika ia melampaui batasan tersebut 
secara berlebihan. Adapun menyempurnakan shalat 


(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Ringkas 
dalam shalat dan menyempurnakannya (64)) 

HADITS KE-270 

:j\3 wU£- 4JUI (cfej tiUU fj» -CV* 

ja jul 'i j iji^l Jai j»U[ %\jj iLL> U 

o^ oli ^ ^ili 

aa\ iyJu ol *il3£ 

o^LdJI y* i_jL> To iOliSlI ybS* \* 

((_^a)l *l£su X£- 

Anas bin Malik m berkata, "Belum pernah aku 
shalat di belakang seorang imam pun yang 
lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya 
daripada Nabi £j|. Jika mendengar tangisan 
bayi, maka beliau mempercepat shalatnya 
karena khawatir ibunya akan terganggu " 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Hendaknya meringankan shalat ketika ada 
anak kecil menangis (65)) 

— Penjelasan 

Jif Membuat si ibu lalai dari shalat 

karena terganggu oleh tangisan anaknya. 


HADITS KE-271 

Aibi ^jJI ol «iUU -cv\ 

ijjl €\j V&\ £ jl : «fLj 

i"*^ ^^&ii Ji£sy ^Muii 1 ^ 5 ) u?i 

AjI^SU JA <a\ SjLmI JyA ^Ifrl 


dan menyempurnakan rukun-rukunnya bukan termasuk 
pemanjangan yang dilarang. ( Fathul BSri Ibnu Rajab 


190 



S^Lall (JiS-t y i_>b M '■ '■£ 4»ji-l) 

(^t^-dt »l£=aj -U£- 

Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Nabi jgsj bersabda: "Saat aku shalat dan 
ingin memanjangkan bacaanku, tiba-tiba 
aku mendengar tangisan bayi sehingga aku 
pun memendekkan shaiatku, sebab aku tahu 
ibunya akan susah karena (mendengar) 
tangisannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Hendaknya meringankan shalat ketika ada 
anak kecil menangis (65)) 

Penjelasan 

jplb : Lalu aku mempersingkat. 


SEIMBANG DALAM MELAKSANAKAN 
RUKUN-RUKUN SHALAT 

HADITS KE-272 

5 1 : JV5 tilfr -W 

jju-j aJl £> <0Jl 

s £lll ^0 Lj ji oj*aJI 3 fCjpl 

f Lsl ^ v'# W' '* :<i i&M <*->?) 

Al-Bara' ssse berkata, "Rukuk, sujud, (duduk) 
antara dua sujud Nabi jgjj, dan ketika 
mengangkat kepala dari rukuk adalah hampir 
sama lamanya kecuali berdiri (membaca 
surat) dan duduk (tasyahud) " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Batasan-batasan kesempurnaan ruku", l'tidal 
dan tuma'ninah (121)) 


HADITS KE-273 

jJI S? : jli ili Al C$?J J* 1 ^4^ -?vr 

.7 s „ "s J , - i .i 

4AJi 1^*0 ^ill Colj L*S (jl 

(<iojil lift dotf j\i & jjllj 

lft| Ik-** 0^" 

& jjliil iyj fll ^jil Cri 

15 jjlill jjJu JJ»- 

Oy *i^il oL M* '* : d 

Anas bin Malik m berkata, "Aku tidak akan 
segan-segan untuk mencontohkan kepada 
kalian cara shalat sebagaimana aku melihat 
Nabi melakanakan shalat bersama kami." 
Tsabit berkata — perawi hadits ini—, "Anas 
bin Malik mengerjakan sesuatu yang belum 
pernah aku melihat kalian mengerjakannya, 
ia mengangkat kepala dari rukuk lalu berdiri 
lama (i'tidal) hingga ada seseorang berkata, 
'la lupa', dan begitu pula jika duduk di antara 
dua sujud, sampai ada seseorang berkata, 
'la lupa.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Berdiam 
sesaat di antara dua sujud (140)) 

- Penjelasan 

jiTS : Aku tidak lalai. 


MENGIKUTI IMAM 

HADITS KE-274 

^oj & : j\S t\j&\ <1 -?Vi 

: jll lili tjjulj aJlc> 31)1 ul i*» - 



ga* J>- \lf l?-\ ^ tjJ* jZi 

jbj'Sll ^Jfr 4 £ fc» fLj dJx. 4JJ\ jJgjJI 
Jfc jj*~JI O» vrr :CiliSll obs* v -.£ cSjUJI **.>)) 

(^i 

Al-Bara' bin Azib m berkata, "Kami pernah 
shalat di belakang Nabi g§, ketika beliau 
mengucapkan: sami'allahu liman hamidah 
(Semoga Allah mendengar pujian orang yang 
memuji-Nya), tidak seorang pun dari kami 
yang membungkukkan punggungnya hingga 
Nabi^sj meletakkan keningnya di atas tanah." 12 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Sujud di 
atas tujuh anggota badan (133)) 


BACAAN KETIKA RUKUK 
DAN SUJUD 

HADITS KE-275 

4&I :cJll -fV© 

c)l 

tji jA£>\ \jjJ jL$I)l (5JUl M mi 

6l/*Ji 

aIcJIj m tfliSfl '• V diAM 

(**-)»<> 

Aisyah & berkata, "Saat rukukdan sujud Nabi 
M memperbanyak membaca doa: Mahasuci 
Engkau, ya Allah, Rabb kami, segala puji 
bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku. Sebagai 
pengamalan atas perintah Al-Oui^an " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Pujian 
dan doa dalam sujud (139)) 

1 2 Maksudnya mereka tidak sujud kecuali setelah Rasulullah 
$jj sujud (Shahih Al-Bukhirt Tahqiq Dr. Musthafa DibAI- 
Bugha 1/245) 


ANGGOTA SUJUD DAN LARANGAN 
MELANGKUPKAN RAMBUT DAN 
PAKAIAN 

HADITS KE-276 

: jll silc. AJJI tfts- jll “W' 

pL-y 4 -Jx- <Ull (3^ 

:bj$ Slj IJjuI Sfj AjlL* 

S*~- Jt i_j\j vrr :a\ai\ \* «to-^S-i) 

((JiC-I 

IbnuAbbas as berkata, "Nabi^diperintahkan 
sujud dengan tujuh anggota sujud, muka, 
kedua telapak tangan, kedua lutut, dan 
kedua kaki serta dilarang melangkupkan 
rambut atau pakaian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Sujud di 
atas tujuh anggota badan (133)) 

Penjelasan --- 

<J4=« '% : Tidak menyatukan ataupun 
mengumpulkan. : Rambut. : Dengan 

kedua tangan beliau saat rukuk dan sujud. 


HADITS KE-277 

C$*j Ail4 <#* ci -w 

ISI {)& a^Lc- <UJl t^l AJJl 

J>Q y^i J* <& ££ S* 

(jWy v-A# tV v->b5" A tSjlidl 

(aj^l j 

Abdullah bin Malik bin Buhainah m 
meriwayatkan bahwa Nabi jika shalat 


192 



membentangkan kedua lengannya hingga 
tampak putih ketiaknya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Terlihat 
ketiak dan merenggangkan tangan ketika 
sujud (27)) 


SUTRAH (PEMBATAS) UNTUK ORANG 
SHALAT 

HADITS KE-278 

5' fcAiifr Al ($?j #1 “WA 

y>\ lil 5^ p&J &)l Al 

*&A. g 9 J* 

e\ < j A * *JI JaL) $ij 

i JL, fU)ll ; j** t-)\j V (-jbS" A 

(AiU-^y 

Ibnu Umar «s meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $sj jika keluar untuk shalat Id, beliau 
meminta sebuah tombak lalu ditancapkannya 
di hadapannya. Kemudian beliau shalat 
dengan menghadap ke arahnya, sedangkan 
orang-orang shalat di belakangnya. Beliau 
juga berbuat seperti itu ketika dalam 
bepergian, yang kemudian diteruskan oleh 
para pemimpin (Khulafa Rasyidun). 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat * (8), Bab: 
Pembatas imam adalah pembatas bagi 
siapa yang dibelakangnya (90)) 

HADITS KE-279 

^i)\ tljlfr 4JJl Csej 'J** gjl -W 

SsL>\j 5^ *■»! fa 



)\ J1 vV 'A :OUI otr A :<j tfjUJI ^>t) 

Ibnu Umar © meriwayatkan dari Nabi 
bahwa beliau pernah menambatkan 
tunggangannya lalu shalat menghadap ke 
arahnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
di atas unta, unta yang jalannya lamban, dan 
kendaraan (98)) 

HADITS KE-280 

&\j iS\ «ilft 4jdi <3>) “*A* 

»\l £jS3l cJju>0 

•li Oijt' J* v->b " '* : ii 

(\i*AjUjA 

Diriwayatkan dari Abu Duhaifah m bahwa ia 
melihat Bilal mengumandangkan azan. Aku 
lalu memperhatikan mulutnya bergerak ke 
sana dan ke sini ketika mengumandangkan 
azan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apakah 
orang yang mengumandangkan azan 
mengikuti dengan mulut begini dan begini? 
(19)) 

HADITS KE-281 

Al J ytj cS\j :J\! c £1*4’ S} 

P pt Al 

tpStj pt- auI 4JJl Sy*>j 
CJ\So\ ilb (j^l^l c*>ljj 

lili» aJU 4~Ai liuii aIa 

Jki-i Col; p -U Jij 


193 



<u)t dfej^d 

tj^oiSj ^VSJU «j« 31 j| J^> p \ j £- 

•5^' <£-^ 6« ,>* 5jj*5 4*5% 

VjJ' a J^Ui v^ 'V :S*Jt ^ A :J (ijUJI A^>.t) 

C-^1 

Abu Juhaifah as berkata, "Aku melihat 
Rasulullah $£ berada dalam kemah merah 
yang terbuat dari kulit yang disamak. Aku 
lihat Bilal mengambilkan air wudhu untuk 
Rasulullah dan aku melihat orang- 
orang saling berebut air tersebut. Orang 
yang mendapatkanya maka ia langsung 
mengusapkannya, dan bagi yang tidak maka 
ia mengambilnya dari tangan temannya 
yang basah. 

Kemudian aku melihat Bilal mengambil 
tombak kecil dan menancapkannya di tanah, 
lalu Nabi keluar dengan mengenakan 
pakaian merah menghadap ke arah tombak 
kecil dan memimpin orang-orang shalat 
sebanyak dua rakaat. Dan aku lihat orang- 
orang dan hewan berlalu melewati depan 
tombak tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
dengan memakai pakaian berwarna merah 
(17)) 

Penjelasan 

fsf : Kulit. 

Jjiy : Air yang digunakan untuk wudhu. 

: Bersegera dan berlomba. 

($& : Seperti separuh tombak atau lebih besar 
lagi. 

*VJf- : Dua helai pakaian; sarung dan 
surban buatan Yaman, berajut benang merah 
bercampur hitam. 

i£s IJiii : menyingkap sedikit betisnya. 


HADITS KE-282 

cilSt :<J\J jj 4jbl -?A? 

ojiU J£ oiijj UI3 tjljl Jp 

j»Ju^ a JL £> <0)1 4JJ| 

j jJj 5« *s>jj** Jj 

^aj ijU NA v—>bS" T' :(j () 

(jji-JI 

Abdullah bin Abbas S§ berkata, "Aku datang 
dengan menunggang keledai betina, yang 
saat itu aku hampir balig, dan Rasulullah 
sedang shalat di Mina dengan tidak 
menghadap dinding. Maka aku lewat di 
depan sebagian shaf kemudian aku melepas 
keledai betina itu supaya mencari makan. 
Lalu aku masuk kembali di tengah shaf dan 
tidak ada orang yang menyalahkanku." 11 
(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Kapan 
benarnya pendengaran anak kecil? (18)) 

Penjelasan 

jUt : ieVl keledai betina, namun karena 
keledai mencakup jantan dan betina, kata ini 
dikhususkan dengan sabda, “Betina.” 
ojiC : Mendekati. 

^ti». jj : Tanpa pembatas sama sekali. 

Juali ii'A & : Di depan shaf, tangan di sini 
disebut sebagai majaz, karena shaf tidak 
punya tangan, 
gji : Memakan. 


13 Berdasarkan hadits ini mayoritas fuqaha mengatakan 
bahwa shalat seseorang tidak batal karena adanya orang 
yang lewat di depannya (Ibnu Daqiq Al-'ld: IhkSmul 
AhkSm Syarh 'Umdatil AhkSm 1/447) 


194 



HADITS KE-283 


jjI j 15 -tAr 

AJbfr jj UI Col^ ^UwJl 

^ ilS Sljll oyu-i (Jl 

Xglu jjl £#JJ ‘AjJO Jjj jliifr <])l JaJii £jl 
iIjo 'i ! Ul>«a Ji^ |Jl9 uIhJI j'*-* jj 

y* i&| xxii JjI iiijki jU?cJ Sud i^jju 

‘5!5> jp P «£*-» jj i? Jtyii 

ol*I» jjl j£oj t A *xw ^1 ^ U d| SwSeS 

C dLi-l ^ ^ :JU*I ‘Oli/® jp aaI> 
jaJuaj rujlv 4JJl bjAlt C* Xy* < :J13 A **wi UI 
j*$l ^ jl j^=i>l j-* lil = 

3 j 0 ^ tiiiJuii ^OJJ 5 i 3 6 ' ^ 313 VI 

5Uxj-5» Ja d\l iJJUlJ^ 

Jj» jl J-ail 3^ vV '•• '-?k£ A :<j lijUdl *>->»-l) 

(*d-s>cw 

Hadits Abu Sa’i AI-KhudriAbu Shalih As- 
Samman as berkata, "Pada hari Dumat 
aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri shalat 
menghadap sesuatu yang membatasinya 
dari orang-orang (yang lewat). Kemudian 
ada seorang pemuda 14 dari Bani Abu Mu'aith 
hendak lewat di depannya. Maka Abu 
Sa'id mencegah orang itu dengan menahan 
dadanya. Pemuda itu mencari jalan tapi 
tidak ada kecuali di depan Abu Sa'id. Maka 
pemuda itu mengulangi lagi untuk lewat. Abu 
Sa'id kembali mencegahnya dengan lebih 
keras dari yang pertama. 


Kemudian pemuda itu pergi meninggalkan 
Abu Sa'id dan menemui Marwan. la 
mengadukan peristiwa yang terjadi antara 
dirinya dengan Abu Sa'id. Setelah itu Abu 
Sa'id ikut menemui Marwan, Marwan pun 
berkata, 'Apa yang kamu lakukan terhadap 
anak saudaramu ini, wahai Abu Sa'id?' 

Abu Sa'id menjawab, 'Aku pernah 
mendengar Nabi bersabda: Jika seorang 
dari kalian shalat menghadap sesuatu yang 
membatasinya dari orang, kemudian ada 
seseorang yang hendak lewat di hadapannya 
maka hendaklah dicegah. Jika dia tidak 
mau maka perangilah dia, karena ia adalah 
setan" ,,s 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Orang 
yang shalat menghalangi siapa saja yang 
lewat di hadapannya (100)) 

Penjelasan - 

ULU : Jalan yang bisa dilalui. 

JUS : Menyakiti harga diri orang lain dengan 
mencelanya. 

: Ia melakukan perbuatan setan, 
setan disebut untuk manusia pembangkang 
secara majaz. 


HADITS KE-284 

5l ‘A**-» # j* '$s¥r 
£ 2 ** liU* 4 JI— i fc&r £j)l <Ji ^i-jl 

JU Jl2l ^ 4&I &\ 

^9 alil Sy*j t^^JI 


Konon pemuda tersebut bernama Al-Walid bin uqbah, 

dan konon lainnya (Shahth Al-BukhM Tahqiq Dr. 15 Yakni perbuatannya seperti perbuatan setan {Shahth Al- 
Musthafa Dib Al-Bugha 1/191) BukhSrt Tahqiq Muhammad Fu’ad Abdul Baqi ) 


195 



\jp- jl ^.l ££ iSu 

t?-»d Ce# jUl jJl 1-)U V\ :5^LaJl <~>\& A :^j <k^i.i) 

(cH' 

Hadits Abu Juhaim. Diriwayatkan Busr bin 
Said a® bahwa ia pernah diutus menemui 
Abu Juhaim untuk menanyakan kepadanya 
tentang apa yang ia dengar dari Rasulullah 
terkait dengan orang yang lewat di depat 
orang shalat. Maka Abu Juhaim berkata, 
"Rasulullah ^ bersabda: 

'Andai orang yang lewat di depan orang 
shalat mengetahui dosa yang ia tanggung, 
tentu berdiri selama 40 tahun lebih baik 
baginya daripada lewat di depan orang 
shalat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: Dosa 
orang yang lewat di depan orang yang shalat 
(101)) 


Penjelasan 

uA ow jA 6^ cri ^ 'ji*- 6 mo' «-«5 of : Andai 
orang yang melintas di hadapan orang shalat 
mengetahui dosa perbuatannya, tentu berdiri 
selama empatpuluh (hari) lebih baik baginya 
dari pada melintas di hadapan orang shalat. 


SHALAT MENDEKAT KE SUTRAH 
(PEMBATAS) 

HADITS KE-285 

Jiti :J^3 -f Ae 

J** 5S 

ciLi 


t)t juj pSjAj ulj :S^Lall A :j 4»^>t) 

(«jLJI_, J-all 0« Oj£=*i 

Sahi bin Sa'd m berkata, "Jarak antara 
tempat shalat Rasulullah dan dinding 
(pembatas) adalah selebar jalan kambing." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Ukuran 
jarak antara orang yang shalat dan tabir (91 )) 

HADITS KE-286 

jl.x»* (jK :J\i <4 *Jum -TA1 

oSlfU juJI llc- 

0' M :;^La)l cjIsS” A tSjLnJI 

(sj; — Jt_j ( ^al.| Oj£=u 

Salamah m berkata, "Jarak antara dinding 
masjid dekat mimbar kira-kira seukuran 
kambing bisa lewat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Ukuran 
jarak antara orang yang shalat dan tabir(9 1 )) 

HADITS KE-287 

Jjjj JIS .gjS'Sll iJu, -f AV 

AAP ^$Sll CwS* 

y i G cJui JlLc- jpl 

J'i S5giL$l olA JCL£ sStiil 4)131 

&£l! fLj jjfll 

IjbJUfr 

(Sjljk-.Sll t r >b^' A : to-ji-t) 

Hadits Salamah bin Akwa.' Yazid bin Abu 
Ubaid berkata, "Aku bersama Salamah bin 
Akwa' datang (ke masjid) lalu ia shalat di 



dekat tiang yang dekat dengan mushaf. Aku 
menanyakan, 'Wahai Abu Muslim, mengapa 
aku melihatmu selalu memilih shalat di dekat 
tiang ini?' 

la menjawab, 'Karena aku melihat Nabi jgg 
memilih shalat di situ.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: Shalat 
menghadap tiang (95)) 

Penjelasan 

: Tiang bagian tengah di Raudhah yang 
dikenal sebagai tiang Muhajirin. 

: Mushaf yang ada di Masjid di masa 
Utsman bin Affan r.a. 

: Bersungguh-sungguh, memilih, dan 
menuju. 


MEMBUJUR DI DEPAN ORANG SHALAT 

HADITS KE-288 

JjjLj 51 (I4I& &}| LiSlc’ Co.A> ~MA 
AJjj (£j J-tfy $ j Ju/j aJl s- iJil ^0 4l\ 

Sjtfii $1*1 jj|lj| jp $& pl 

(j* jk M JF OLdl ob « :i%^\ otr a :j £,UJI **->!) 

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ketika 
Rasulullah $g sedang shalat, ia tidur di arah 
kiblat beliau, di atas kasur dengan posisi 
seperti jenazah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
di atas ranjang (22)) 

HADITS KE-289 

:cJli #)1 Co-A»- -?AA 

#j5|3 j?*** aiii 


£jjii>l jl SIJI lili Jp 

o^jtl 

;}Ul oL vr oUT a ^ gjjUJl ^>1) 
(fftdl 

Aisyah «s berkata, "Nabi ^ pernah shalat 
sedangkan aku tidur membujur (di depannya) 
di atas ranjangnya. Ketika akan witir, beliau 
membangunkan aku lalu aku shalat witir." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
di belakang orang yang tidur (1 03)) 

HADITS KE-290 

*£}. J* $* ^ (J9?j -fV 

tS^M «j U» ()L*|\&) \ax : J13 

:cJLa3 

$Jtfr 4J)1 ^Jl Co 13 ^ ^!5 

<A.x»rjx^ tjJujJi Jp 3 I 3 

^i)l 1 (])1 o^U) A^l^l 

■AJLfr ‘j*./ VS» <{J U j AJlfr 41)1 

^kju M JlS ^ <_Ai Vo :»}La)l vjIsS” A :j 1) 

(n_j- 

Hadits Aisyah ® . Masruq m berkata, "Telah 
disebutkan kepadanya (Aisyah) tentang 
sesuatu yang dapat memutuskan shalat: 
anjing, keledai, dan wanita. Maka ia pun 
berkata, 'Kalian samakan kami dengan 
keledai dan anjingl Demi Allah, aku pernah 
melihat Nabi shalat sedangkan aku 

berbaring di atas tikar antara beliau dan arah 
kiblatnya. Lalu ketika aku ada suatu keperluan 
maka aku tidak ingin duduk sehingga hal itu 
menyebabkan Nabi jgjj terganggu, maka aku 


197 



pun pergi diam-diam dari dekat kedua kaki 
beliau.'" 14 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Tidak 
ada sesuatu yang memutus shalat (1 05)) 

HADITS KE-291 

J&u u^JjLpI :cJil 

Jp Ja ' A * «Ajii 

h ^7 ,1. 3 jJLlj AUl £giJl 

D? £l ll 

Ur-M Ji s^UI yL U r.yUI ytT A :j £,UJI ^->1) 

Aisyah & berkata, "Apakah kalian 
menyamakan kami dengan anjing dan 
keledai? Sungguh, aku pernah berbaring di 
atas tikar, lalu Nabi %% datang dan berdiri 
melaksanakan shalat di tengah tikar. Aku 
tidak ingin mengganggu beliau, maka aku 
geser kakiku pelan-pelan dari tikar hingga 
aku keluar dari selimutku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: Shalat 
di atas ranjang (99)) 

- Penjelasan - 

Ujiiiici : Dikatakan; o^LL ££ cJifc artinya 
engkau menyamakan si fulan dengan si fiilan, 
fi’il ini masuk dalam bab fi’il , hamzah di 
sini untuk mengingkari. 
tecj o' : Aku tidak ingin melintas di hadapan 
beliau, atau berada di hadapan beliau dengan 
berdiri saat beliau shalat, untuk itu aku pergi 
menyelinap atau secara perlahan. 

: dari arah. 


1 6 Pernyataan Aisyah dalam hadits ini menunjukkan bahwa 
anjing, keledai dan wanita tidak memutuskan atau 
membatalkan shaiat seseorang ('Umdatul QSrt Syarh Al- 
BukhM AI-'Ainf 4/298) 


HADITS KE-292 

d&i -w 

(J yuj JjJu Jo pUI :cJ\i l$il (jju IJ 
lold <4*1*3 |jL»jj aJlC. 4til 4lil 

|»l5 lili C %A * A i Jjrw 

I 4 I 5 jlaJ :cj\i 

(;t >1 ^kJl yl, \.t :;^La)l ytS" A :j gjjUJI 

Aisyah, istri Nabi g§, berkata, "Aku pernah 
tidur di depan Rasulullah jgg dan kakiku 
berada di arah kiblatnya. Jika akan sujud 
beliau menyentuhku dengan tangannya, 
maka aku pun menarik kakiku. Dan jika beliau 
berdiri aku luruskan kembali kakiku." Aisyah 
berkata, "Pada zaman itu rumah-rumah tidak 
berlampu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
sunnah di belakang wanita (104)) 

HADITS KE-293 

4Ul Jlj-Wj $ :cJli 4jj**A 

U U 13 J jJuLj aIIc. ibl 
lil Ajjj l ‘Zjj 

^al| yUo! lij yU W :;0La)l ybS" A :j 

(^ly^i 

Maimunah m berkata, "Pernah Rasulullah 
shalat sementara aku berada di sampingnya, 
dan saat itu aku sedang haid. Setiap beliau 
sujud, pakaian beliau mengenai aku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Apabila 
pakaian orang shalat menyentuh istrinya 
ketika sujud (19)) 


198 



SHALAT DENGAN SATU BAJU 

HADITS KE-294 

<&\ JL ’ )IjU ; (jl tijijb -?M 

JUi tx>\j oji pSy aJl& <wl 

jjljjj i SjtJ U tfj A»Jl& 4jjl 4jJl 

VjiJt a ;}LJI t sfcUl obS” A ^,UJI <^>i) 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah m bahwa 
ada seseorang bertanya kepada Rasulullah 
3^5 tentang shalat menggunakan satu baju. 
Maka Rasulullah $§ bersabda, "Apakah 
setiap orang dari kalian memiliki dua baju?" 17 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
dengan memakai satu helai pakaian (4)) 

HADITS KE-295 
4&1 ,J-*0 J15 : j\l «SJjJa 

A-JulC’ Jp jmjJ 

a a- 'r 1 ^ ® :i^Loll (_jb5* A *c?j3^) 

(kJAc. Je. J«rOi 

Abu Hurairah as berkata, "Rasulullah 
bersabda, tanganlah salah seorang dari 
kalian shalat dengan menggunakan satu 
kain, hingga tidak selembar pun kain yang 
menutupi kedua pundaknya/" 18 


17 Hadits ini menginformasikan bahwa shalat dengan 
mengenakan satu baju diperbolehkan (Imam An-Nawawi: 
Al-Minhij Syarah Shahih Muslim 4/230) 

18 Mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan dalam 
hadits ini littanzih (perbuatan makruh yang dilarang, tapi 
tidak sampai derajat haram) bukan lit tahrtm (perbuatan 
makruh yang dilarang dan sampai derajat haram, meski 
tidak sekuat dalil haram). Dengan kata lain, jika seseorang 
shalat dengan mengenakan satu baju dan di pundaknya 
tak ada sehelai kain pun tapi sudah menutupi aurat, 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Apabila 
shalat dengan memakai satu helai pakaian, 
maka tutupilah kedua pundaknya (5)) 

HADITS KE-296 

Cojj :(J\S cri.fcJuu (J^l j*£> 

ojj ££ j jLL *ij aJic- 4JJl AUl 

Jp tiiJu» p cJ ^ »aj sJu* 

aIajIp 

VjsJI £ S^U» t :S>LJ1 obS" A :j ^>-t) 

Umar bin Abu Salamah i© berkata, "Aku 
melihat Rasulullah shalat di rumah Ummu 
Salamah dengan mengenakan satu kain yang 
menutupi seluruh badannya yang diletakkan 
kedua ujungnya pada kedua pundaknya." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: shalat 
dengan memakai satu helai pakaian (4)) 

HADITS KE-297 
JuJt jli .4wl 

^ 4&i x*&’ co |3 

^^3) jJuuj Col^j Jldj 

^4 

Uslt ^ jlj^l JLafr v_jL T’ :t^La)l i_jbS" A .-(j (5jUyJi 

(s^Ulj 

Muhammad bin Al-Munkadir m berkata, 
"Aku melihat 3abir bin Abdullah shalat 
dengan mengenakan satu kain. Lalu dia 


shalatnya tetap sah disertai makruh, berdasarkan hadits . 
ini. (Imam An-Nawawi: Al-MinhSj Syarah Shahth Muslim 
4/231) 


199 



berkata, "Aku pernah melihat Nabi $g shalat 
dengan mengenakan (satu) kain." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: 
Mengikatkan pakaian di atas punggung 
ketika shalat (4)) 


200 



BAB 5 

MASJID DAN TEMPAT-TEMPAT SHALAT 


HADITS KE-298 
U 4JJt (Jjl 

:jli Jjl £*f?J ***** 3 i 4)1 Jijij 

AjbwJI :J\3 ^1 cJj :Jb ^1^1 AJhubJI 

till» dyoj\ : jll l^l u $ |Hs :cJj 

jJaiil 513 (J^d (Juu S}UJ1 ULi ju 

4i 

ijj lS->* &•*»■ '* ■'• : <i 

Abu Dzar m meriwayatkan, aku bertanya, 
"Wahai Rasulullah masjid apakah yang 
pertama dibangun di muka bumi ini?" 

Beliau menjawab, " Masjidil Haram " 

Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" 

Beliau menjawab, "Masjidil Aqsha." 

Aku bertanya lagi, "Berapa lama selang 
waktu antara keduanya?" 

Beliau menjawab, "Empat puluh tahun. 
Kemudian di mana saja kamu berada dan 
waktu shalat sudah datang maka shalatlah, 
karena di dalamnya ada keutamaan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail 
(10)) 


HADITS KE-299 

ilft 4)1 4)1 ji\Z- 

cJlkfrl :j 'jStj 4)1 4)1 Sy*J : jlS 

0}sflj jCa&l -L>1 04^4 

Jj Cn&'pU 

4)1 ^Ji d ^e!3 *J 

<J| CmMj <W?l£- Aj>j3 (Jl ciouj ^Lj ^JlC- 

ifrUJjl C^Ja-C-lj *A3^ J^lill 

4ll gjJI Jji «_jIj #t :i^La)l v-»kS” A r^j lSjUwJI Aa-^i-i) 
Ojj&j (J «ido». jJu J <JlP 

Dabir bin Abdullah as berkata, "Rasulullah 
jjj£ bersabda: 'Aku diberi lima perkara 
yang tidak diberikan kepada seorang pun 
dari nabi-nabi sebelumku. 1) Aku ditolong 
melawan musuhku dengan ketakutan mereka 
sejauh sebulan perjalanan. 2) Bumi dijadikan 
untukku sebagai tempat sujud dan suci; maka 
di mana saja seorang laki-laki dari umatku 
mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat. 
3) Dihalalkan harta rampasan untukku. 4) 
Nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk 
kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh 
manusia. 5) Dan, aku diberi (hak) syafa'at.'" 


201 



(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Sabda 
Nabijg "Bumi telah dijadikan untukku sebagai 
masjid dan suci" (56)) 

HADITS KE-300 

JJ-jJ 5' AU 3 £&?j *jij* <j)l doai' -Y'** 

c%£*j : j\J jJwjj <uic- 4J0l 4JJI 

goCuj CmjI £jU UI Ulli 

J?' {j, j^jSlI gl!)£* 

1^3 AOl AUl J \y*j <SSi JJj 

JM gfJI Jji v-)\j \Tt #*\ <5jUU> 

G+^ Zj~~* v^tA <M 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ bersabda: "Aku diutus dengan 
jawami'ul kaiim (ucapan singkat namun sarat 
makna), aku ditolong dengan rasa ketakutan 
(musuh) dan ketika aku bermimpi aku 
diberikan kunci-kund perbendaharaan dunia 
(penaklukan) lalu diletakkan di tanganku." 
Abu Hurairah m berkata, "(Pada masa itu) 
Rasulullah |j§ telah pergi dan kalianlah yang 
akan menuainya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Sabda 
Nabi ^5 "Saya ditolong dengan rasa takut 
selama satu bulan" (122)) 


Penjelasan 

: Kalian mengeluarkan amal- 
amal dari tempatnya, maksudnya Nabi jg 
mengisyaratkan seseorang pergi usai shalat 
tanpa mendapatkan apapun. 


PEMBANGUNAN MASJID NABI $ 

HADITS KE-301 

^Ji paS : JI5 ilfr &l -YM 

QZjjjJo}\ Jpl Jfyj iaIaDI jLLuJ aJip 4Ul 
*gi\ fvivl tojc. g? jjlc- & 

|»j (4JcJ S y JLc» ^ji j aJip 4JJl 
(jl^ls cuA^mJI (j-OJ u o IjpIpo jJj ji 
jjp a JLp 4jJ\ ^<<9 ^Jil (jl jLl 

Jjl J#. ^ ?fcj ‘&j j=^> j?J5 

AzSjil <])l <oj3l jllb 

_^l a> 1} < ^*3l ^ 4}Uail 

U : JIaI tjbjcJl ^ (_^l J-vjll <A»u>wJl 

S/ 4AJI5 Sl lli ,jj 

jjlfa 56S jjSfj 

a* 5 j a*j>j 

AUl ^g2Jl j^*li 

^A9 jAiJbj ccJ^t*9 Oj^-U p « cJ t o jj 

(■A9w**)l aJL*3 

‘0 \jiJt9-j (SjUuLl 

1*4^1 jAj (“4*^ aJlp 41)1 ^^3|3 

#^1^3)3 jliiSu Jii-ll jj»Sll Sljji»- Sl 

jy . i J* tA :S^La)l oUS” A :j tijlwJl 

(j l> 1. . . < jjoj j rJibU-1 S j~* 

Anasbin Malik as meriwayatkan, "Nabi ^ tiba 
di Madinah lalu singgah di perkampungan bani 
Amru bin Auf. Beliau tinggal di sana selama 14 
malam. Kemudian beliau mengutus seseorang 
menemui bani Najjar, maka mereka pun 


202 



datang dengan menyandang pedang. Aku 
melihat Nabi di atas tunggangannya dan 
Abu Bakar membonceng serta para pembesar 
bani Najjar di sekelilingnya hingga sampai di 
sumur milik Abu Ayyub. Beliau suka segera 
shalat bila sudah masuk waktu shalat. Maka 
beliau shalat di kandang kambing. Kemudian 
beliau memerintahkan untuk membangun 
masjid. 

Beliau mengutus seseorang menemui 
pembesar bani Najjar. Utusan itu 
menyampaikan, 'Wahai bani Najjar, sebutkan 
berapa harga kebun kalian ini?' 

Mereka menjawab, 'Tidak, demi Allah, kami 
tidak akan menjualnya kecuali kepada Allah!"' 
Anas berkata, "Aku beritahu kalian bahwa di 
kebun itu ada banyak kuburan orang-orang 
musyrik, reruntuhan rumah, dan pohon-pohon 
kurma. Maka Nabi ^ memerintahkan untuk 
membongkar kuburan-kuburan tersebut, 
meratakan reruntuhan rumah dan pohon- 
pohon kurma ditebang lalu dijajarkan di 
arah kiblat masjid. Lalu mereka membuat 
kusen pintu dari batu. Kemudian mereka 
memindahkan batu-batu besar sambil 
bersyair. Nabi jg turut bekerja bersama 
mereka sambil mengucapkan: 

'Ya Allah. Tidak ada kebaikan kecuali 
kebaikan akhirat. Ampunilah kaum Anshar 
dan Muhajirin.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Bolehkah 
menggali kuburan orang-orang musyrik 
iahiliyah dan dijadikan sebagai masjid? (48)) 

Penjelasan - 

ii j, : Menunggang di belakangnya, 
jdt : Membuang hewan tunggangannya. 

: Di halaman luas di depan rumah. 
pSS}) Juty : Jamak juj* yaitu kandang kambing. 

: Silahkan menawar saya. 

: Kebun kalian. 


: Isim jamak, kata tunggalnya ^>. 

&S : Di arahnya. 

«eSUic : Dua ambang pintu, bagian pintu yang 
diganjal saat pintu ditutup. 

y . : Bersenandung untuk menyemangati 
diri agar pekerjaan menjadi ringan. 

: Aus dan Khajraj yang membela beliau 
menghadapi para musuh. 

: Mereka yang berhijrah dari Makkah 
menuju Madinah karena mencintai beliau 
dan demi mencari pahala. 


PERUBAHAN ARAH KIBLAT 
DARI BAITUL MAQDIS KE KA’BAH 

HADITS KE-302 

:J\S tiifr 4ttl i-Jjlc fji doj» 

^»0 fJuj 4«*Lfr 4Ul AUl 

t; 4jU*0 jl jit£> AmmI 

Cjjj (jji J3) 4JJ1 ji 

£A J\5j 4*36^31 4»-$X9 (jllji ^ 

JjJl U 

O'® fJJ lyb 

^ 'Js 'j*0 

U j uu p 

Jjft Jai J1 0 ^ £ jUa&'l Jp 

4it JLii C~0 

4»£3 4j|j 4^Lc- 4jjl 4>J| 

4**^JI (j^ 'j 


203 



JUUJI > v'sS' A :,i A*->t) 

(«tf^ 

Al-Bara' bin Azib m berkata, "Rasulullah 
shalat menghadap Baitul Maqdis selama 
16 atau 17 bulan. Rasulullah $5 ingin kiblat 
tersebut dialihkan ke Ka'bah. Maka Allah 
menurunkan ayat: "Sungguh Kami (sering) 
melihat mukamu menengadah ke langit," 
(Al-Baqarah: 144). Maka Nabi $5j langsung 
(shalat) menghadap ke Ka'bah. Lalu 
berkatalah orang-orang bodoh, yaitu orang- 
orang Yahudi; "Apakah yang memalingkan 
mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul 
Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat 
kepadanya? Katakanlah: Kepunyaan Aliah- 
lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan 
yang lurus." (Al-Baqarah: 1 44). 

Ada seseorang yang ikut shalat bersama 
Nabi gjj, orang itu kemudian keluar setelah 
selesai shalat. Tak lama kemudian, orang itu 
melewati kaum Anshar yang sedang shalat 
Ashar menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu 
orang itu bersaksi bahwa ia telah shalat 
bersama Rasulullah $§ dengan menghadap 
ke Ka'bah. Seketika itu orang-orang Anshar 
itu pun berputar menghadap Ka'bah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat” (8), Bab: 
Menghadap ke arah kiblat di mana saja (31 )) 

HADITS KE-303 

£ £ju> : j\5 iilE i&i (s?j 5 $3i -r*r 

jjuiii fa p j\Jk 

'A :• jjJI Ijj— T : jj-UslI obS” lo : j 

(Ue^ j* iPj 


Al-Barra m berkata, "Kami shalat bersama 
Rasulullah £§ menghadap ke Baitul Maqdis 
selama 16 atau 17 bulan, kemudian dirubah 
menghadap ke kiblat (Ka'bah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tafsir" (65), surat: Al 
Baqarah (2), Bab: Dan bagi tiap-tiap umat 
ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 
kepadanya (18)) 

HADITS K.E-304 

(L4JL& 4 jjl Cfi -T 'i 

fJu-3 4jJl 4JJ| jl : jlii ‘oT 
d)i 'j»\ aj 5 ^lii jjli ji 

&SS\ jii^jij^-il 

(ii-ill (j »U- U oL Y' t :S^La)l t-ibS" A :j tSjUiJI 4^-jj-t) 

Abdullah bin Umar 18 berkata, "Ketika orang- 
orang shalat Shubuh di Quba', tiba-tiba datang 
seorang laki-laki 1 dan berkata, 'Sungguh, tadi 
malam telah turun ayat kepada Rasulullah 
beliau diperintahkan untuk menghadap ke 
arah Ka'bah', maka menghadaplah kalian ke 
sana!' Pada mulanya, mereka menghadap 
Syam, lalu mereka berputar ke arah Ka'bah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Hal-hal 
yang berkaitan dengan kiblat (32)) 

-Penjelasan- 

&*>: Di Masjid Quba. 


204 


1 Laki-laki tersebut bernama Ubbad bin Bisyr asi. (Shahih 
Al-BukhUri Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 1/1 57) 



LARANGAN MEMBANGUN MASJID DI 
ATAS KUBURAN 

HADITS KE-305 

j»| 5l .1 4&I liolc 

« aJ L* ^ U l&Ulj U ^1 j 

(|»Ju^ 4>Ji& 4JJ| <i)J3 U jj «jJjLa> 

0i4ji jijii 5 ^ iSj aiji 05 =<j& 

(iiJj 4*3 Jp j yJ (6Ui 

pj 4jJi jcjc- ,3iJ-l dU)j\S tJj-iJl 

jj-i ( jluJ Ja oU IA i_jbS" A :j Aj-p-l) 

(ju»*L~» L^jlSw» Xjj>lA-l S 


Diriwayatkan dari Aisyah m bahwa Ummu 
Habibah dan Ummu Salamah menceritakan 
kanisah (gereja) yang mereka lihat di 
Habasyah. Di dalamnya banyak terdapat 
gambar-gambar. Mereka menceritakan itu 
kepada Nabi maka beliau bersabda: 
"Sesungguhnya jika ada orang saleh dari 
mereka yang meninggal, maka mereka 
mendirikan masjid di atas kuburannya dan 
membuat patungnya di sana. Maka mereka 
itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah 
pada hari Kiamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Shalat" (8), Bab: 
Bolehkah menggali kuburan orang-orang 
musyrik jahiliyah dan dijadikan sebagai 
masjid? (48)) 


HADITS KJE-306 


ijl 'fS- «5*3 <3U3 SljJJ :cJ\3 jL>-L13 

Ijlwu «J» jJtZj (3l 

iUti oj£su U t-»U 'W TV :(j 

Aisyah meriwayatkan dari Nabi $£, 
beliau bersabda ketika sedang sakit yang 
menyebabkan beliau wafat: "Allah melaknat 
orang-orang Yahudi dan Nashrani, karena 
mereka menjadikan kuburan nabi-nabi 
mereka sebagai masjid." 

Aisyah berkata, "Kalau bukan karena ada 
sabda beliau tersebut, tentu mereka akan 
menampakkan kuburan beliau. Namun aku 
khawatir nantinya dijadikan masjid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Larangan mendirikan masjid di atas kuburan 
(62)) 


Penjelasan 

iSjU&Ij S£it Jil $ : Allah menjauhkan mereka 
dari rahmat-Nya. 

«1US SjJ} : Khawatir jika kuburan beliau 
dijadikan Masjid. 


HADITS KE-307 

4JJI — Y*V 

jj-3 4AJl jSVI :<J\3 <fL>j 

(l)LJI oL 00 :»^Lali <_jbS" A r<3 **?j*^) 


:a!s oU 4*i£o £ j\3 tjjuuj 
^|’u jii jj-3 IjJwSl 


Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Allah melaknat 

Yahudi dan Nasrani karena mereka 
menjadikan kuburan nabi-nabi mereka 
sebagai masjid." 


205 



(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abu Al-Yaman (55)) 

HADITS KE-308 

A' l^lfr Al li|\E -r*A 

Jjj UJ :Sll Al 

^ ‘fiy aIIc. Al Al 

t jlii 'i# ps , I lili jp, 

lj <,5 Jc A' <u*J riililS* JaJ 

1^ j'Ajt A>-Lw» |a^jLaj| jj-J 

(OM ji' v-A* •« A <*>t) 

Aisyah ^ dan Abdullah bin Abbas 
meriwayatkan, keduanya berkata, "Ketika 
sakit Rasulullah jgi semakin parah, beliau 
memegang bajunya dan ditutupkan pada 
mukanya. Bila telah terasa sesak, beliau 
lepaskan dari mukanya. Ketika keadaannya 
seperti itu beliau bersabda: 

'Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan 
Nasrani. Karena mereka menjadikan kuburan 
nabi-nabi mereka sebagai masjid.' Beliau 
memberi peringatan (kaum Muslimin) atas 
apa yang mereka lakukan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abu Al-Yaman (55)) 

Penjelasan 

Jjj f t3 : Ketika kematian datang. 

Jifc : Lantas. 

: Baju yang ada tanda-tandanya. 

: Menghangatkan diri dengan baju dan 
menutupi tubuh karena demam tinggi. 


KEUTAMAAN MEMBANGUN MASJID 

HADITS KE-309 

A' <>* O'-** £r> iLjjJ- -r>\ 

lift ‘Jj£> j'-*** Aj' 

j-i ^Ajji jj 5U & 

^glJl C «j u-k (3|j I j*j£=uI :jlL *ij a Jl & <0)1 

|jj>u*ta« (J-i ^ :Jjij jUuuj aJi* Al 

ilil a) A' jJj A' Aj 

(li>. — • ^ jj , »_»L "\o A ^jUdl *»yS-') 

Utsman bin Affan berkata di tengah 
pembicaraan orang-orang sekitar masalah 
pembangunan masjid Rasulullah ^g, ia 
berkata, "Sungguh, kalian telah banyak 
berbicara, padahal aku mendengar Nabi jg§ 
bersabda: 'Siapa yang membangun masjid 
karena mengharapkah rida Allah, maka Allah 
akan membangunkan untuknya yang seperti 
itu di surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Barang 
siapa membangun masjid (65)) 


SUNAH MELETAKKAN TANGAN 
DI LUTUT KETIKA RUKUK DAN 
MERENGGANGKAN JARI-JARI 

HADITS KE-310 

(>?' j'* <Jj' Oi “f'* 

cJUai jl <_JL> jl cJli :il& A' ja! 

^ 0' 1^5 ‘ii* VZI4I3 ‘aJuLaj : jlflj 

jp £jj' 


206 



jjc t_i^Sll i_jU \* : j 4a-j>-l) 

Sa'ad bin Abi Waqqash menceritakan bahwa 
Mush'ab bin Saad m berkata, "Aku shalat di 
samping ayahku. Aku merapatkan telapak 
tanganku dan meletakkannya di atas pahaku. 
Maka ayahku melarangku seraya berkata, 
'Kami dahulu mengerjakan seperti itu lalu 
dilarang (oleh Nabi |g). Kami diperintahkan 
untuk meletakkan tangan pada lutut kami.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Meletakkan tangan di atas lutut ketika rukuk 
(118)) 

Penjelasan 

$5 «iifcj : Menyatukan jari-jari kedua 
tangan. 


HARAM BERBICARA KETIKA SHALAT 

HADITS KE-311 
4J0l ole- 

jaJu^ 4JUl jjp |*i**<j U5* :J\d 

X*S» ‘UAfr Sjid 

Ol :JVij tU.JlG’ jkld U.aXt«i 

JUj L» ljU t ^ J-aJI O :j 

Abdullah bin Mas'ud m berkata; "Kami 
pernah memberi salam kepada Nabi ^ 
ketika beliau sedang shalat dan beliau 
membalas salam kami. Ketika kami kembali 
dari (negeri) An-Najasyi kami memberi salam 
kembali kepada beliau, namun beliau tidak 


membalas salam kami. Kemudian beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya dalam shalat ada 
kesibukan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Perkataan yang dilarang dalam 
shalat (2)) 

HADITS KE-312 

: jll iiift iJil (sej fSjl J> Joj -nt 
3 o\»-\ Ujl>I jLL £=o 0Ja)\ ^ p^sj 'cS 
Jp i aTSII oXb cJji 

Ol^l 

OjSLDU 

V-)L tr :! jiJ\ ijj-. r : obS' 1 « :j t£>UJI a^i-i) 

((jyuk* tjuilS <0J \jAj ij 

Zaid binArqam m berkata, "Kami berbincang- 
bincang dalam shalat. Seseorang berbicara 
kepada temannya tentang keperluannya, 
sampai turunlah ayat: Dan berdirilah untuk 
Allah dalam shalatmu dengan khusyuk. 2 Lalu 
kami diperintah untuk diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), surat: Al 
Baqarah (2), Bab: Berdirilah untuk Allah 
(dalam shalatmu) dengan khusyuk atau taat 

(43)) 

Penjelasan - 

ogjti : Dengan taat. 


HADITS KE-313 

«A &\ 4i)l g* v* 4^- -nr 

jjuoj aJu& 4jjl ^9 Ajji 

2 Al-Baqarah: 238 


207 



jjj c p (cJiiiull u) 

<A*1& C+^L w i A^Jx> 4JUl C**jld 

cJlii »AJ flfrt #)l U gjii g £3 j 3 t*jp ijj 'pil 
*■>!& 4)Jl 4JJI Jj-uj JjJ 3 

pS aIIc. cUJu ju <^Jl& otlajl t )l Je>j 

p * jj^*' i? ^ ^ 3. £fj* Sjj 
3jl jl ( j*i^ Uj^ :jllj 3ji aJl^ cJJu* 
«L-15 jfr 5§ j^>' cJ^ Jl dClfr 
auii jj 

Jji '° J-jJI i jbT :^j cSjU»JI 

(;^UJj f ^UI 

3abir bin Abdullah m berkata, "Rasulullah jg 
mengutusku untuk menyelesaikan keperluan 
beliau. Maka aku berangkat kemudian 
kembali setelah menyelesaikan tugasku. Lalu 
aku menemui Nabi Ig. Aku beruluk salam 
kepada beliau, namun beliau tidak membalas 
salamku. Kejadian itu menimbulkan 
kegusaran dalam hatiku, hanya Allah sajalah 
yang lebih mengetahuinya. 

Kemudian aku berkata dalam hatiku, 
barangkali Rasulullah $j$ menganggap aku 
terlambat menunaikan tugas dari beliau. 
Kemudian aku beruluk salam lagi, dan lagi- 
lagi beliau tidak membalasnya. Timbul lagi 
kegusaran dalam hatiku yang lebih besar 
dari yang pertama. Kemudian aku memberi 
salam lagi, lalu beliau membalasnya seraya 
berkata: 'Sungguh, yang menghalangiku 
menjawab salammu adalah karena aku 
sedang shalat.' 

Saat itu beliau sedang berada di atas hewan 
tunggangannya yang tidak menghadap ke 
arah kiblat." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Tidak menjawab salam ketika 
shalat (15)) 

Penjelasan 

gjii § £jS : Merasa sedih. 
j : Marah. 


BOLEH MELAKNAT SETAN KETIKA 
SHALAT 

HADITS KE-314 

^Ji Jc- itl c. & i sjjji -m 

c£\ (j* ‘ppj 6^' AUl 

cJJu 

iSjfy* (j* ill ilajjl l) 1 oSjll «i Ia 4&1 

'pzfc \)*J& j Ji. 

Sl ISli Cj> oj) jA jj5 o^ls 

((J-UJ JuJj 

ji jjy» vV VO :;^Lall v ur A :J 4^5-t) 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Sesungguhnya Ifrit dari 
bangsa Jin, baru saja ia menggangguku 
untuk memutus shalatku. Tetapi Allah 
memenangkan aku atasnya, dan aku ingin 
mengikatnya di salah satu tiang masjid 
sampai waktu Shubuh supaya setiap kalian 
dapat melihatnya. Namun, aku teringat 
ucapan saudaraku Sulaiman ketika 
berdoa: YaRabb, anugerahkanlah kepadaku 
kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh 
seorang pun setelah aku. (Shaad: 35)." 


208 



(Rauh berkata), "Kemudian beliau 
mengusirnya dalam keadaan hina." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Tawanan yang diikat di masjid (75)) 


BOLEH BERJALAN SATU ATAU DUA 
LANGKAH KETIKA SHALAT 

HADITS KE-316 


Penjelasan 

: Jin pembangkang. 
oiuS : Menghampiriku dengan cepat. 

liylp j* : Di salah satu tiang masjid. 
IL-U- iiil ojS : Dalam keadaan terusir. 


BOLEH MEMBAWA ANAK KECIL 
KETIKA SHALAT 

HADITS KE-315 

*jjl -r\o 

jAj jJ-oj 5^ pSjj j>j 5' 

J-i 4&I OUJ CJj iiUl 
-U£ &Loj jtfViJl tjJuy &| 
fb blj jL^uu bb 

Ajjtf Ja lij u»l) K1 wtf A :<j ijjUjJI *»^>1) 

(s^Lall (j ^ 

Abu Oatadah Al-Anshari e® meriwayatkan 
bahwa Rasulullah ^ pernah shalat dengan 
menggendong Umamah binti Zainab binti 
Rasulullah $g. 

Dan menurut riwayat Abu Al-Ash bin Rabi'ah 
bin Abdu Syamsi disebutkan: "Jika sujud 
beliau meletakkan anak itu dan bila berdiri 
beliau menggendongnya lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: 
Menggendong anak kecil dalam shalat (106)) 


jjl jb .JjAC-llJl jJuo jjj -r \1 

Ji* !?' 5i ($?j j&o & 

«OijC- jL? 4 jCJI IjjLd Oij J£.Ujl JjUJ £yi 

‘jA l 1* ui ^ j| 4A1|5 :jlil tbi)S j* *j)LJ 
ji)i jj!3 Jj' <^13 

4jJl 4 *Jl& 4jjl 4jjl 

lilll o3 $^l) AiSb jl jjLlj 4JJI 

4. o' ciUSu. :(j4^ 

oJf iSi ^ 44.1 

ji cJujU «\i fi «£Uji 5 \1> ^ 

coub^s Ijj yli 4*^ ^Lc> 4jjl 4J)! 

fLj $1* Ai cJf; 

P P 

<S\s> p <juJI jJ»l J) Ifuli jji 
dj JdDl : JUl i J-Ilil jp jJt ^ &S 

JM*© I^Jbcdj IdA C • ju * o 

(jjdl ^ ijai-l t_)L t"l :3 ju^-I t-jbS” W !(^ *»-^-t) 

Hadits Sahi bin Sa’d As-Sa'idi. Abu Hazim 
bin Dinar m berkata, "Ada beberapa orang 
menemui Sahi bin Saad As Sa'idi setelah 
berdebat tentang mimbar: dari bahan 
apa dibuat. Mereka menanyakan hal itu 
kepadanya. Sahi lalu berkata, 'Demi Allah, 
akulah orang yang paling mengerti tentang 
masalah ini. Sungguh aku telah melihat hari 
pertama mimbar tersebut dipasang dan hari 
saat Rasulullah duduk di atasnya. 


209 



Rasulullah mengutus orang untuk menemui 
seorang wanita Anshar (namanya sudah 
disebutkan oleh Sahi), beliau berpesan: 
Perintahkanlah budak laki-lakimu yang tukang 
kayu itu untuk membuat mimbar bertangga, 
untuk aku buat duduk saat berbicara kepada 
orang banyak. 

Lalu wanita tersebut memerintahkan budak 
laki-lakinya. la pun membuat mimbar dari 
batang kayu huta n . Setelah ( mi mba r) diberikan 
kepada wanita itu, ia mengirimnya kepada 
Rasulullah Maka beliau memerintahkan 
orang untuk meletakkan mimbar tersebut 
di sini. Lalu aku melihat Rasulullah $5j shalat 
di atasnya. Beliau bertakbir dalam posisi di 
atas mimbar lalu rukuk dalam posisi masih di 
atas mimbar. Kemudian beliau turun dengan 
mundur ke belakang, lalu sujud di dasar 
mimbar. Kemudian beliau mengulangi lagi 
(hingga shalat selesai). 

Setelah selesai, beliau menghadap kepada 
orang banyak lalu bersabda, 'Wahai manusia, 
sesungguhnya aku berbuat seperti tadi agar 
kalian mengikuti dan agar dapat mengambil 
pelajaran tentang tata cara shalatku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jum'at" (11), Bab: 
Berkhotbah di atas mimbar (26)) 

Penjelasan 

: Membantah atau ragu, berasal dari 
kata SjUI yang berarti membantah. Ar- 
Raghib menjelaskan, dan sljLil 

artinya berdebat, seperti disebutkan dalam 
firman-Nya, “ Karena itu janganlah kamu 
(Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, 
kecuali pertengkaran lahir saja.” 
glSJI : Sebuah pohon pedalaman. fcislt : 
Sebuah tempat di dataran tinggi Madinah 
dari arah Syam. 

jji fi : Mundur ke belakang agar tetap 
menghadap kiblat. 


MAKRUH MELETAKKAN TANGAN DI 
PINGGANG KETIKA SHALAT 

HADITS KE-317 

J6 : jli ti i£, &)l -r w 

j \ vl# w J-JI t' 4 cSjLM <*->') 
(s*JI 

Abu Hurairah e» berkata, "Rasulullah 
melarang seseorang shalat dengan 
meletakkan tangan di pinggang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Meletakkan tangan di atas 
lambung ketika shalat (17)) 

Penjelasan 

\yJz- : Ibnu Sirin menjelaskan, maksudnya 
meletakkan tangan di atas lambung saat 
shalat. Inilah yang dipastikan Abu Dawud 
dan dinukil At-Tirmidzi dari sebagian ahlul 
ilmi. Inilah penafsiran ikhtishar yang paling 
masyhur. (Al-Hafizh, Al-Fath) 


HADITS KE-318 

51 ihs* -HA 

& yt J + t * JJ ^ ^ O'" ^ 4^ jj ^ 

ol/ll :J\3 ALfr 

Lai-I £— .ijlA :S^Lall j ^ : j UJI A^S-i) 

(rtUI j 

Mu'aiqib m meriwayatkan bahwa Nabi 
berkata tentang seseorang yang meratakan 
tanah tempat ia sujud. Beliau bersabda, "Jika 
kamu harus melakukannya, lakukanlah satu 
kali saja." 


210 



(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Mengusap kerikil ketika shalat (8)) 

LARANGAN MELUDAH DI MASJID 
KETIKA SHALAT DAN SELAINNYA 

HADITS KE-319 

tUjlfr 4JJI ^ 4AJI alfi. -m 

£3. IsUaj ^51^ AUl aSj' (3l 

li| :JIa 3 Jp JlSI ju tiSOpii illill JIj u> 

31 ) 1 5^9 ‘^4>j j4l 

S* 9 'H J*I 

J-llj ijljJI lila- i->U Vf iS^Lall obS” A (JjbkJI Aa-ji-l) 
(jj*— il j* 

Abdullah bin Umar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg melihat ludah di dinding kiblat 
lalu beliau menggosoknya. Kemudian beliau 
menghadap ke arah orang banyak seraya 
bersabda: "Jika seseorang dari kalian shalat 
janganlah ia meludah ke arah depannya, 
karena Allah berada di hadapannya ketika 
ia shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Mengusap air ludah dengan tangan dari 
masjid (33)) 

HADITS KE-320 

^i)l 4JJl -T?» 

A- L *j A*Jx> Akil 

‘AJJU jl fJ6 p «LfiJp 

O jA jl co^L* 0 jl 


j' ‘j'— J t3j}J v'# T ”' 5‘^Lflll <->\£ A : j tijlaJl 4*y»-f) 

(ijj y—Jl AaJtS lla^ 

Abu Sa'id t& meriwayatkan bahwa Nabi 
M melihat ludah pada arah kiblat masjid, 
lalu beliau menggosoknya dengan kerikil. 
Kemudian beliau melarang orang meludah 
di depan atau sebelah kanannya. Tetapi 
hendaklah ia (meludah) di sebelah kiri atau 
bawah kaki kirinya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Hendaknya meludah ke sebelah kiri atau di 
bawah kaki yang sebelah kiri (36)) 

HADITS KE-321 

4&I (j£?j Aah fJ,\j SJjjA (j)l “TT\ 

J\j jJu»3 aII* 4jj! 4i\ jjij 0' ‘^4^ 
sUa>- JJlHd jIjl> ^ aj>1£ 

J5 ^9 jllssi.'- I bl : JU3 

A»a J-3 jl 6 ^Lm4 

JlJwjJI 

(_yaJ-L lil*. i_jU n rg^Lall A :j (jJjUOl A#^»-t) 

(^_JL\j> 

Abu Hurairah dan Abu Sa'id ^ meriwayatkan 
bahwa Rasulullah ^ melihat ludah di 
dinding masjid. Beliau lalu mengambil kerikil 
kemudian menggosoknya. Setelah itu beliau 
bersabda, "Jika salah seorang dari kalian 
berdahak janganlah berdahak di arah depan 
atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ia 
berdahak ke sebelah kirinya atau di bawah 
kaki kirinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengusap ingus dengan kerikil dari masjid 
(59)) 


211 



HADITS KE-322 


HADITS KE-324 


4ii\ 0' ^ liojJt»' “f?? 

<U»fe illipl ^ ^ 4 JJl J* 4 > 

Kxi iolifr jl «lSLa? jl 

■MV iii>- <-<L t'f t-jllS” A :j 

M^. 

Aisyah Ummul Mukminin «9 meriwayatkan 
bahwa Rasulullah pernah melihat dahak 
atau ludah di dinding kiblat lalu beliau 
menggosoknya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Mengusap air ludah dengan tangan dari 
masjid (23)) 

HADITS KE-323 

Al *g}\ jl! «dUU gj -rtr 

Ul j 0j$d\ ^ 5^ li| 51 : p-*j a 3^ 

‘fei 5 * Vs 5 « y$k ^ ‘* 5 j 

cJft j! 

_jt »jLj jjfr jjjJ <_»L ri :S^LaJl ljUT a : J 4a-j9-i) 

(ojj 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik a», Nabi 
bersabda: "Jika seorang Mukmin sedang 
shalat, sesungguhnya ia sedang bermunajat 
pada Rabb-nya. Maka janganlah ia meludah 
ke arah depan atau sebelah kanannya, tapi 
hendaklah (meludah) ke sebelah kiri atau di 
bawah kakinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: 
Hendaknya meludah ke sebelah kiri atau di 
bawah kakinya (36)) 


JlS :Jl3 ciiUlft Yft 

•A9 cm« 3I (jjljiJl :j*A*«*j AOl j»*? 

(j SjIjS” vjU rV A : J 

(jUjwll 

Anas bin Malik berkata, "Nabi jg bersabda: 
'Meludah di dalam masjid adalah suatu 
dosa dan kafarahnya (tebusannya) adalah 
menimbunnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: Kafarat 
bagi orang yang meludah di masjid (37)) 


BOLEH SHALAT MEMAKAI SANDAL 

HADITS KE-325 

JJjJ j£- (J^U iLjJ*- -T’?® 

^Jl 5^1 :<iUU 5 : cjfc tjlj 4^1 

(l*j : jl! *Jbu j*£«j j-* 

(JUJl a ;^Ul oL U :5^UI A :<i *^>t) 

Hadits Anas bin Malik. Said bin Yazid Al-Azdi 
berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin 
Malik, 'Apakah Nabi pernah shalat dengan 
memakai sandal?' 1 la menjawab, 'Ya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
dengan menggunakan sandal (24)) 


3 Menurut Ibnu Baththal, ada kemungkinan sandal 
tersebut bebas dari najis kemudian ia termasuk rukhshah. 
Sedangkan menurut Ibnu Daqiq Al-'ld, tindakan ini 
tidak termasuk amalan yang dianjurkan. Sebab, ia tidak 
termasuk tuntutan dalam shalat (Ibnu Hajar: Fathul Bart 
1/494) 


212 



MAKRUH SHALAT DENGAN PAKAIAN 
BERGAMBAR 

HADITS KE-326 

5' au' u??j l&te JJai- -rn 
:J\il & pSij 4i& 4)1 

<i/5 £«?■ «ij Jj 4 !***! s** p^&' 

<Ljl£wU 

j olisNl V U w :0'^> ol=S“ V : j tfjUJI <^>\) 

Aisyah © meriwayatkan bahwa Nabi ^ 
pernah shalat dengan mengenakan pakaian 
yang bergambar, lalu beliau bersabda, 
"Gambar-gambar pada pakaian ini 

menggangguku. Kembalikanlah kepada Abu 
Jahm dan bawakan untukku pakaian Anbijan 
(kain tebal yang tidak bergambar)." 4 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Menoleh 
dalam shalat (93)) 

Penjelasan 

: Pakaian hitam berbentuk segi empat. 
: Pakaian tebal yang tidak ada 
tandanya. 


MAKRUH SHALAT KETIKA MAKANAN 
TELAH DIHIDANGKAN 

HADITS KE-327 

oic. &\ dUU # & -m 

£ViJJl lil : J\J *jjuy 4&1 ^}1 

Aliiu j,i jb\S 

4 Hadits ini menunjukkan bahwa makruh bagi seseorang 
shalat dengan mengenakan pakaian yang mencolok dan 
menyita perhatian sehingga melalaikan dari shalat (Fathul 
B Ari Ibnu Rajab 5/21 3) 


Ai*Jl jZl>- la) «_>L OA V* :j 1) 

(*Ai* Jfr Jjfuo 

Anas bin Malik m meriwayatkan dari Nabi 
M beliau bersabda: "Jika makan malam 
telah tersedia dan iqamat dikumandangkan, 
maka dahulukanlah makan malam." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Makanan " (70), Bab: 
Apabila hidangan telah siap maka jangan 
tergesa-gesa karenanya (58)) 

HADITS KE-328 

O' tAJLC' 4)1 (gbj tiUl a do a» -t'? A 

lil :J\S (jLLjj 4)1 4)1 

(OjiuJl \jLa> 5' <U 

|l£=uld£- Jjliuu *)|J 

r UUI >*. IM lf :0liSl ybT V ^ gyUJI **>') 
(s^Ulc^j'j 

Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah M bersabda: "Apabila makan 
malam sudah dihidangkan, maka makanlah 
terlebih dahulu sebelum kalian shalat 
Maghrib. Dan janganlah kalian tergesa-gesa 
dalam menyelesaikan makan kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apabila 
makanan sudah siap dan shalat telah 
didirikan (42)) 

HADITS KE-329 

4)' Csfcj a£|\& dJai- -m 

«LmaJI A)1 4)Jl 

jLLSJU \jajo\I s^Uoil \j 

f uui jjz>. iy yt « ytf '• «*>M *~>t) 

(j^l^t, 


213 



Aisyah ^ meriwayatkan dari Nabi ^g, 
beliau bersabda: "Apabila makan malam 
telah dihidangkan dan shalat sudah akan 
ditegakkan (iqamat) maka dahulukanlah 
makan malam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apabila 
makanan sudah siap dan shalat telah 
didirikan (42)) 


HADITS KJE-330 

4)1 jj-^3 j\i : j\l -rr> 

^£ s » a >-\ £LmP lil 4_JiP 4J)1 

b j£*x> Slj «glijiiU S^L^ll 


(UJI ^ lil oU U :oliSl V tf>JI «*->!) 

(5^)1 

Ibnu Umar m berkata bahwa Rasulullah, 
"Apabila makan malam seseorang dari 
kalian sudah dihidangkan sedangkan shalat 
sudah didirikan, maka dahulukanlah makan 
malam dan janganlah tergesa-gesa hingga 
dia menuntaskannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apabila 
makanan sudah siap dan shalat telah 
didirikan (42)) 


LARANGAN MEMAKAN BAWANG 
DAN SEJENISNYA 

HADITS KE-331 

^Sll 51 4)1 jIp £\ -m 

JS* I frA J\3 jjJLj a4p 4)1 1^*0 

Ski fj*)l jJjo 0 jjb 


f y)l j.UUuL U- '• : (j >sj^\ *>->') 

Ibnu Umar © meriwayatkan bahwa ketika 
perang Khaibar Nabi bersabda: "Barang 
siapa memakan dari pohon ini, yaitu bawang 
putih, maka jangan sekali-kali mendekati 
masjid kami." 5 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Penjelasan tentang bawang putih i, bawang 
merah, dan bawang bakung (160)) 


HADITS KE-332 

jll :J\5 31 alc. ^p ^1 -vrc 

4»Jp 4))1 4Jil £gJ La (Luil 

41p Al ^31 jvl tjlll £ jJllj 
Sl jl iLyb Ski ejiutJl 0 jj& JS' I rjLLlj 


vL :o'&' '• * «i i&M *?->t) 


Diriwayatkan dari Anas, Abdul Aziz berkata, 
"Ada seorang laki-laki bertanya kepada Anas 
bin Malik, '(Pernyataan) apa yang pernah 
kamu dengar dari Nabi tentang bawang 
putih?* 

Anas bin Malik menjawab, 'Nabi jg bersabda: 
Barang siapa memakan dari pohon ini, maka 
jangan sekali-kali mendekat pada kami atau 
shalat bersama kami.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Penjelasan tentang bawang putih, bawang 
merah, dan bawang bakung (160)) 


5 Ini berlaku untuk semua masjid ( Fathul BSrt Ibnu Rajah 
6 / 122 ) 


214 



HADITS KE-333 

fSr& 5' _rrT 

Su jf ujS jst y :jvl ^Lj Ai 
3. ui»JLs jjlsuii jiS ji 
6s? J*^ d.' i-ifr 4JJ1 *gUl 513 

Jlm3 1$) A>^3 ^jjb 
ajUw>1 jA*j jl UjjJs :jui Ijli 

^ Jj» j? 0« ;/ ;ij oi ii; 5? 

£|J' f->^' S? *W- vV 'V :0'&' oti’ V :<j iSjUyJl ^jS\) 
(^IjJ-Jlj 

3abir bin Abdullah meyakini bahwa Nabi 2g 
bersabda, "Barang siapa memakan bawang 
putih atau bawang merah hendaklah ia 
menjauhi kami." Atau beliau mengatakan, 
"Hendaklah ia menjauhi masjid kami dan 
hendaklah ia tinggal di rumahnya." 

Nabi pernah diberi seperiuk sayuran seperti 
kol. Kemudian beliau mencium aroma sesuatu 
lalu menanyakannya. Beliau diberitahu 
tentang bau tersebut. Maka beliau bersabda, 
"Sodorkanlah!" Yakni kepada para shahabat 
yang bersamanya. Ketika beliau melihat 
mereka enggan memakannya, beliau pun 
bersabda, "Makanlah! Sesungguhnya aku 
berbicara dengan orang yang tidak kalian 
ajak bicara." 6 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Penjelasan tentang bawang putih, bawang 
merah dan bawang bakung (160)) 


6 Yakni Malaikat (Ibnu Hajan Fathul Bari 2/342) 


LUPA DALAM SHALAT 
DAN SUJUD SAHWI 

HADITS KE-334 

JV5 j\i <£Lc. &i (s?j sj y» -m 

(Jlj 131 &\ 4&| Jjjij 

iSj* o$i % 5 

1313 tjjil 13ld tj3l jbVl 
s£}\ 5« Jkifr J#- <jJl 
j£> *jSlj jl) U \ j £ J^3I 
jol j-* f^=» cSj-aj ij 
jAj jjuJLb cUjjl jl < j<4> |l£s 

J~o jJ IjJ <_A t? UJjUiJI *^y»-t) 

(o*JV j*> 04 5 -***-» •**»- 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jl 
bersabda: '3ika panggilan shalat (azan) 
dikumandangkan, setan lari sambil 
mengeluarkan kentut hingga ia tidak 
mendengar suara azan. Apabila panggilan 
azan telah selesai maka setan kembali. 
Dan bila iqamat dikumandangkan setan 
kembali berlari dan jika iqamat telah selesai 
dia kembali lagi untuk mengganggu hati 
seseorang seraya berkata: Ingatlah ini dan 
itu, sesuatu yang tadinya tidak ia ingat. 
Demikianlah (setan mengganggu) selama 
seseorang ingat berapa (rakaat) ia shalat. 
Sampai jika seseorang tidak tahu berapa 
rakaat ia shalat; apakah tiga atau empat 
rakaat, hendaklah ia sujud dua kali setelah ia 
duduk (tasyahud).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Sahwi (lupa)" 
(22), Bab: Apabila tidak tahu telah shalat 
berapa rakaat, tiga rakaat atau empat 


215 



rakaat, bersujudlah dua kali sedang ia dalam 
kedaan duduk (6)) 

HADITS KE-335 

&\ (sej ci ^ ~ rr ° 

jJlUj A JLfe AU) 4JJl J \y»j 153 j\3 

pi j»\3 p jaju j* joi5j 

U^lajj aJ}IU> ^5^3 Uli ciii (j-lill fiil 

_jAj ^UJuTbui J u »faw 3 <|**U«u3! jjrfj j}5* A.»<JLwS 

|Ju>» 

f\i lij _*Jl »U- U vV ' : J4-J' « :<i tS>M «*->») 

J*T> 

Abdullahbin Buhainah &» berkata, "Rasulullah 
jg£ pernah mengimami kami shalat dua rakaat 
di antara shalat-shalat (wajib). Tapi kemudian 
beliau berdiri lagi dan tidak (kembali) duduk. 
Maka orang-orang berdiri mengikuti beliau. 
Ketika beliau akan menyelesaikan shalatnya 
dan kami menunggu beliau salam, beliau 
bertakbir sebelum salam, lalu sujud dua kali 
ketika duduk (tasyahud) kemudian salam." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Sahwi (lupa)" (22), 
Bab: Penjelasan tentang sujud sahwi apabila 
berdiri dari rakaat kedua pada shalat fardhu 

(D) 

HADITS KE-336 

4&I (sej -YT1 

(Jld) «juLc- AUl ^sJI :<J)3 «Aifr 

1*33 jl 

^ &1p-\ A)i\ Jj4i3 ^ ^ Jsl jJu 

IaS" C«* Ua> :\^)\3 3)13 Uj : J\3 


U3i iJuiJI 

S^LflJl ^ J) aj| : J\s UAfr J*5I 

UI dl ‘AJ ^sol^SJ 

liLi lilj ii C-wuU Iil9 1*5* 

«ulc- jLUii U>£*a)l A3!)li c) 

jaJ f3Uu3 p 

AJuiJI y. A^slt v'* n :;^UI A :«i ^>t) 

(oKe^ 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Nabi 
$5 shalat (Ibrahim —salah satu perawi— 
mengatakan, "Saya tidak tahu apakah beliau 
kelebihan rakaat atau kurang."), setelah 
salam, beliau ditanya, 'Wahai Rasulullah, 
apakah ada perubahan dalam shalat?' 

Beliau bertanya, 'Apakah itu?' 

Shahabat menjawab, 'Anda shalat begini 
dan begini/ 

Beliau kemudian duduk pada kedua kakinya 
menghadap kiblat, kemudian beliau sujud 
dua kali, kemudian salam. Ketika menghadap 
ke arah kami, beliau bersabda: 
'Sesungguhnya bila ada perubahan dalam 
shalat pasti aku beritahukan kepada kalian. 
Akan tetapi, aku ini hanyalah manusia seperti 
kalian yang bisa lupa sebagaimana kalian 
juga bisa lupa. Oleh karena itu, jika aku lupa 
ingatkanlah. Dan jika seseorang dari kalian 
ragu dalam shalatnya maka ia harus meyakini 
mana yang benar, kemudian hendaklah 
ia menyempurnakan, lalu salam kemudian 
sujud dua kali.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Menghadap ke arah kiblat di mana saja (31 )) 


216 



HADITS KE-337 

: jvl (ii& Al (gj sjjji (^1 -rrv 

|»J c^EiSj |Juwj 4jl)l 

PmPJJ ^9bu*Jl |*.XA4 £j A^-Jm JV jl\S jt>) tfL * 

jl&j jjfeu JjI ftyi\ S) 

OjsoS :lp\ii «jfliJl ^.j toUl^su ^)l 
<uifr 4JJl jlf jij jj «S}Ua)i 

j>l Cyyil 4JJ1 \j :JUi cjjjdl b o^frJu 

cJL*i Jj :lpyl jUj J^il |U :JUi tO^^S 
J^d j»Ul 4^J^jl ji :J\i 4Jdl jj-uj \j 
jl ft£^9U«l JJU JU»Um3 |>J 4j6»L* joJ 

j\ j*£ ju ‘j^J p ‘ 

j£j illj £3j fJ < jjl?l 

jSa j* jj£ U uA* t0 V A ^' VA lSj'^v" *»y»-t) 

(o-Ul 


Beliau menjawab, 'Aku tidak lupa dan 
shalatnya tidak pula diqashar/ 

Para shahabat berkata, 'Tapi Anda telah 
lupa, wahai Rasulullah/ 

Beliau bersabda, 'Kalau begitu, benar apa 
kata Dzul-yadain/ Lalu, beliau shalat dua 
rakaat kemudian salam. Kemudian beliau 
takbir dan sujud sebagaimana sujudnya 
(waktu shalat), atau bahkan lebih lama 
lagi, kemudian mengangkat kepalanya 
dan bertakbir, kemudian beliau meletakkan 
(kepalanya) sebagaimana beliau sujud 
bahkan lebih lama lagi kemudian beliau 
mengangkat kepalanya dan bertakbir/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Hal-hal 
yang dibolehkan dalam hal mengingatkan 
manusia (59)) 


- Penjelasan - 

iteji : Orang-orang pertama, jamak dari 
kata£^. 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi j§ 
mengimami kami shalat Zhuhur hanya dua 
rakaat kemudian salam, lalu beliau mendekat 
ke sebatang kayu di bagian depan 7 masjid 
dan meletakkan tangan di atasnya. Pada 
waktu itu di antara jamaah ada Abu Bakar 
dan Umar, keduanya segan untuk menegur 
Rasulullah $jj. Orang-orang pun segera keluar 
masjid sambil mengatakan, 'Shalatnya 
diqashar (ringkas)/ 

Di antara orang-orang itu ada laki-laki yang 
biasa dipanggil oleh Nabi dengan Dzul- 
yadain. la bertanya, 'Wahai Nabi Allah, 
apakah engkau telah lupa atau memang 
shalatnya diqashar?' 


7 Yakni di arah kiblat (Ibnu Hajar Falhul Bari 3/100) 


SUJUD TILAWAH 

HADITS KE-338 

:jl3 Al oJfj “TTA 

»jpl l u lfr lyb Atfl 

Uii'l jl£ U jUs-IoS «S 

Jitu. «_jU A *#**• : c3 

(«iSjUJI iyr — 3 

Ibnu Umar ® berkata, "Nabi % pernah 
membacakan untuk kami satu surat yang 
berisi ayat sajadah. Kemudian beliau sujud. 


217 



Lalu kami turut sujud hingga ada seseorang di 
antara kami yang tidak mendapatkan tempat 
untuk meletakkan keningnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Al-Qur'an (Sujud 
tilawah)" (17), Bab: Barang siapa bersujud 
untuk sujud tilawah (8)) 

HADITS KE-339 

33)1 4il -uc- doj» -m 

jojcJl pStj aII £. &\ Kj : JvS tiifr 

Ji>l Aa* Jjo 1^3 J ^b»3 

(J1 <UiJi o!Jj jl u5 

J *3 dUi Jou 

j »l>- U \ rjTjiSI W ; j 

(Usi-y 

Abdullah bin Mas'ud as berkata, "Nabi % 
membaca surah An-Najm ketika berada di 
Mekah. Maka beliau sujud tilawah begitu 
juga orang-orang yang bersama beliau, 
kecuali satu orang yang sudah tua. la hanya 
mengambil segenggam kerikil atau tanah lalu 
menempelkannya pada keningnya seraya 
berkata, 'Bagiku cukup begini/ Di kemudian 
hari, aku melihat orang itu terbunuh dalam 
keadaan kafir." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Al-Our'an (Sujud 
tilawah)" (17), Bab: Hal-hal yang berkaitan 
dengan sujud tilawah dan sunnahnya (8)) 

HADITS KE-340 

‘jUd j) jUafr jP’ cotf -Uj doa» -f t* 
1^5 AjI pS$9 tilfr 53)1 jj Joj jC» i3l 

aAJd jjl jaicJl 5 jJuj A-lfr 43)1 ^Jl Jp 


\j j, «_>\j 1 W 0 

( jJj SjUtwJI 

Hadits Zaid bin Tsabit. Atha' bin Basar pernah 
bertanya kepada Zaid bin Tsabit m (tentang 
sujud tilawah). Maka ia menceritakan bahwa 
ia pernah membaca surat An-Najm untuk 
Nabi gg, namun beliau tidak sujud tilawah." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Al-Our'an (Sujud 
tilawah)" (17), Bab: Barang siapa yang 
membaca as Sajadah dan tidak sujud (6)) 

HADITS KE-341 

:jli tgl} J\ Sjjji (jj ^OA» -n\ 

(dJLiil pLhtwJl lil) 1 jAd A.aJjtJI 0 jJjA ^,1 /*.« 

(jl <_ai» I 4 J : jli « 3 jb U :cJui 

l$J JL9unl JI 3 I ^ «jjuj AaJlC- 43)1 i^IaJI 



«LijJI j S»t ^i)l <_>U '* <^»-l) 

Hadits Abu Hurairah. Abu Rafi' berkata, "Aku 
pernah shalat Isya' bersama Abu Hurairah. 
la membaca idzds-sama'un-syaqqat ' lalu 
sujud. Lalu aku bertanya, 'Apa ini?' la 
menjawab, 'Aku pernah sujud di belakang 
Abu Al-Qashim (Nabi $jj) setelah membaca 
surah tersebut, dan aku akan selalu sujud 
karena membacanya hingga aku berjumpa 
dengannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Isya' adalah dengan As-Sajdah 
( 101 )) 


218 



ZIKIR SETELAH SHALAT 

HADITS KE-342 

: j\l <a!c. -m 

4*l£> 4JJ1 S^L*? »U2aiSl tj j&\ CwS' 



(i}Ul ^ /jJl V U \oo :0\&\ \. :j ^UJI 

Ibnu Abbas «es berkata, "Aku mengetahui 
selesainya shalat Nabi $£ dari (suara) takbir 
setelah shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Zikir 
setelah shalat (155)) 

DISUNAHKAH BERLINDUNG DARI 
AZAB KUBUR 

HADITS KE-343 

jjp cJtio :cJ\l -rir 

jjiill Jil 51 uUj-uJI j * 

&\ ifti! |oJj ijLftjjls 3 

J-i gp J>Sj ‘UJ3 jL*I 

£}l 4jjl :a) cJL4 A 

\j13x> jLjji tlsfjLi :J\ii $ O^ij 

^ 3 -XxJ AJLjK Cj 4 ju *»3 

jjiJl ujljjfr ijsu 
<_j|jkC y» iyiJl i_jL fV :ol _jfr jJI <_>bS” A* : j *^y>- 1) 

OsS« 


kubur ada yang disiksa di kubur mereka/ 
Namun, aku mengingkarinya bahkan aku 
merasa tidak perlu untuk mempercayai 
keduanya. Tak lama kemudian Nabi 
datang, lalu aku ceritakan kepada beliau 
perihal ucapan dua nenek tersebut, maka 
beliau bersabda: 'Mereka berdua benar, 
sesungguhnya mereka (penghuni kubur) 
diazab dengan azab yang dapat didengar 
oleh setiap binatang/ Setelah itu aku tidak 
pernah melihat beliau kecuali selalu memohon 
perlindungan dari siksa kubur ketika shalat." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (37)) 

Penjelasan - 

p: Aku tidak bisa. 


APA SAJA YANG KITA HARUS 
BERLINDUNG DARINYA KETIKA 
SHALAT 

HADITS KE-344 

4Ut jj \j*uj CsJU*tf :cJ\! ~rn 

<U£3 ££ juaLwi jaJu 'oj aJ L ft 4XJl 

(f}UI J,* .IftjJl .-A? 't' :0'&' <r>\£ '* *9->-t) 

Aisyah «g berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah ^ selalu meminta perlindungan 
dari fitnah dajjal dalam shalatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Doa 
sebelum salam (149)) 


Aisyah berkata, "Ada dua nenek dari Yahudi 
Madinah yang datang kepadaku, lalu 
berkata kepadaku, 'Sesungguhnya penghuni 


219 



HADITS KE-345 

4)1 J-p *L1jp- -rt« 

j»^J 4*lc> AWl 4)1 Jjp^j (jl (jJUwj 
ollfi. ’^A d\j IyA y| jLjLl :S^L4J\ ^jiJu 
ijC’ij *tJlj>-dl A**3 (jJb 

Sjf't 3i »oU*il illSj LtiIII £s 3 <jJb 

.^ 13 /di^a 

: jlil j.*4 L 3 U_/5”l U :J|Vl aJ JUi 

uaL>\I icjj o £>«*»• lii 5i 

( r ^U» JJ .IcJl v l, \l\ :0l^l oUT V : j ^jUJI **->!) 

Aisyah istri Nabi jgj meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgji di dalam shalat selalu membaca 
doa: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 
dari siksa kubur dan aku berlindung kepada- 
Mu dari fitnah Al-Masih Dajjal, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan 8 
dan fitnah kematian. 9 Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari perbuatan dosa dan utang. 
Tiba-tiba ada seseorang bertanya kepada 
beliau, "Kenapa Anda banyak meminta 
perlindungan dari utang?" Beliau menjawab, 
"Sesungguhnya seseorang apabila berutang, 
ia akan cenderung berkata dusta dan berjanji 
lalu mengingkari " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Doa 
sebelum salam (149)) 

Penjelasan 

fej : Segala fitnah yang menimpa 
manusia semasa hidup di dunia, yaitu ujian 
dunia, syahwat, dan kebodohan. 


8 Fitnah yang menimpa manusia ketika hidup di dunia, 
seperti cobaan dunia dan syahwat (Shahfh Al-Bukhirl 
Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi ) 

9 Fitnah yang menimpa saat menjelang kematian dalam hal 
baik-buruknya akhir hidup seseorang (Shahth Al-Bukh3rt 
Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul 8aqi) 


oUJl : Fitnah yang menimpa menjelang 
kematian terkait amalan penutup. 
oHjlj : Keduanya ini mashdar mimi , pola 

kata mafal dari kata hayat dan mamat, : 
sesuatu yang membuat manusia berdosa, 
atau dosa itu sendiri, keduanya dibuat 
sebagai mashdar menggantikan isim. 
pilil : hutang untuk sesuatu yang tidak 
dibolehkan, kemudian tidak mampu 
membayarnya, sementara hutang untuk 
keperluan dan ia mampu membayarnya, 
hutang seperti ini tidak dimintakan 
permohonan perlindungan darinya. Yang 
pertama adalah hak Allah, sementara yang 
kedua adalah hak sesama manusia. 


HADITS KE-346 

S 4)1 C&j d>>) io*»- -m 

tjLjj pStj aJl& 4jl 4)1 

olic- ijftt Jl jIJUl 

4^3 sOLJlJ L^vJI &££ «jliM 

J* <_»L AA rr : j -fc^S-f) 

UJI 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah -sering 
berdoa: Ya Allah, aku berlindung kepada- 
Mu dari siksa kubur, siksa api neraka, fitnah 
kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Al- 
Masih Dajjal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (88)) 


220 



SUNAH ZIKIR SETELAH SHALAT 
DAN TATA-CARANYA 

HADITS KE-347 

oVy ojUill -riv 

^ ^ Jif : jll # TjUiil 

5^1 5t tlSjiii jj 4 

&l^sf 

«X Jp (iUJI aI'uJ Sf Jj£j 

Vs c4^f Q gu S «5 J ^ 

JteU <ilu jlsU b £jL> Slj U3 

(OLdl Jjo jftll t->L \oo .-jliSll oUT V :J cSjUJt ^->i) 


Diriwayatkan dari Warad, sekretaris Al- 
Mughirah bin Syu'bah, berkata, "Al-Mughirah 
bin Syu'bah meminta aku untuk menulis 
(hadits) buat dikirim kepada Mu'awiyyah 
bahwa Nabi |gj sering berdoa setiap selesai 
shalat fardhu: Tidak ada llah (yang berhak 
diibadahi) selain Allah semata, tidak ada 
sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan, 
dan milik-Nya segala pujian. Dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, 
tidak ada yang bisa menahan dari apa yang 
Engkau berikan dan dan tidak ada yang 
dapat memberi dari apa yang Engkau tahan. 
Dan tidak bermanfaat kekayaan orang yang 
kaya di hadapan-Mu, dari-Mu asal semua 
kekayaan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Zikir 
setelah shalat (155)) 

Penjelasan 

fSU» $ JJS : gtiap kali usai shalat 
iil uJlf jh 1$ Slj : kekayaan seseorang tidak 
berguna di sisi-Mu selain amal saleh, min 
dalam kata minka di sini bermakna badai, 


seperti firman Allah ess, " Apakah kamu 
puas dengan kehidupan di dunia sebagai 
ganti kehidupan di akhirat?" yaitu sebagai 
pengganti akhirat. 


HADITS KE-348 

: jll <££ fil\ Sjy» -ftA 

aIIc- 4AJl ^£> -£i)l jl jljlill 
DUJl oU-Jolb Jlp^fl ja jjjlll jil CSh 
ojLai <£juii 

‘6j JlP' j* j Jas jLjij ‘pjJaj 
h\ & Sll : jll 5ji?l ^ j 

«^>1 jjj jLiSjil 

*^I 6i? Cr* j^- 

j** cy> 

cIIam UilH^li X uli.-*» 


IjStf tfSlj Luoju jlil 

^ lajjl _^=Cj jjjStij 

* j}^ 1 AUlj Aii 4jj| • Jja 5 : jUti 

c«Suj i&S o ^=4 

(:^Lo)l Jjo jSjJI i_»U \o« ijtiSlI tjtS’ V : j gijUJI *>-^-l) 


Abu Hurairah m berkata, "Orang-orang 
fakir pernah menemui Nabi seraya 
berkata, 'Orang-orang kaya telah berlalu 
dengan membawa derajat yang tinggi 
dan kenikmatan abadi. Mereka shalat 
sebagaimana kami shalat, dan mereka 
puasa sebagaimana kami puasa. Namun, 
mereka memiliki kelebihan harta untuk 
menunaikan ibadah haji, umrah, berjihad, 
dan bersedekah/ 


221 



Maka beliau bersabda, 'Maukah kalian aku 
sampaikan sesuatu yang apabila kalian 
kerjakan, kalian akan dapat menyusul 
derajat orang yang telah mendahului kalian 
dan orang setelah kalian tidak akan dapat 
menyusul kalian. Dan kalian adalah yang 
terbaik di antara mereka, kecuali orang yang 
mengerjakan seperti itu juga. Yaitu, kalian 
baca tasbih, tahmid, dan takbir setiap selesai 
shalat sebanyak 33 kali/ 

Kemudian terjadi perselisihan di antara kami. 
Sebagian dari kami mengatakan, kita harus 
membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan 
takbir 34 kali. Lalu aku (Abu Hurairah) kembali 
menemui Nabi jg dan beliau bersabda, 
'Bacalah subhanalldh, alhamdulilldh, dan 
Allahu Akbar masing-masing 33 kali.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Zikir 
setelah shalat (155)) 

Penjelasan 

s)!^ 1 Ot & sebagai 

penjelasan dan sebagai penegas, karena 
berarti harta benda yang banyak, atau 
apa saja yang banyak. 

jUiSljiE 6w Siapa kalian di antara mereka. 


BACAAN ANTARA TAKBIRATUL 
IHRAM DAN MEMBACA SURAT 
AL-FATIHAH 

HADITS KE-349 

: JVS tilft Al C&J -m 

(jfci CtSltujl d-ifr <U)1 4JJI 

[J , U :cJlo 1 

SaIJaJIj JuSo; J l G <y\j 

JLC-C £jlll : JJ51 : Jjju U 


yA OJ.C-U 

5 - vjai j& iteit 

^13 j-i-l 

(j^Soil jjo JjJL L» (_>U A^ rjliSl V ij A»-^t) 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jg diam 
sebentar antara takbir dan membaca Al- 
Fatihah. Lalu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
demi ayah dan ibuku! Anda berdiam antara 
takbir dan bacaan, apa yang Anda baca?' 
Beliau bersabda, 'Aku membaca: Ya Allah, 
jauhkanlah antara aku dan kesalahanku 
sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur 
dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku 
sebagaimana pakaian yang putih disucikan 
dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku 
dengan air, salju, dan air yang dingin.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
setelah takbir (89)) 

Penjelasan--- 

fc&lj : I3ult ini termasuk mashdar yang tidak 
mengikuti qiyas, karena kalau menurut qiyas 
seharusnya t \‘pi. , kata ini ber-i'rab nashab 
sebagai maful mutlak, yaitu diam yang 
mengharuskan untuk berkata setelahnya. 

: Sebentar, bentuk tashghir dari kata & , 
bentuk lainnya; *££>. 


SUNAH MENGHADIRI SHALAT 
DENGAN TENANG DAN LARANGAN 
TERGESA-GESA 

HADITS KE-350 

:jl3 tilfi 4A11 ajy> SSjS- -Y'®* 
lij |»Xwy 4*lc> ^/0 4Jjl C 


222 



IftjSlJ Oj*** lAjSlS 5^3 o^UaJI C^Jjl 
|L4ajll U*J j^5 jliSjil Ui caIXuJ1 ) ‘^-»* 1 * L - 

**4-l Jl vV '* Aul-t " : sj <L*-^-\) 

(^ jSi Jl lyu.U :»jSa J»- Ai\ J \j*j 

Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: 'Jika shalat sudah 
ditegakkan (iqamat) janganlah kalian 
mendatanginya dengan tergesa-gesa. 
Datangilah dengan berjalan tenang. Maka 
apa yang kalian dapatkan shalatlah, dan 
mana yang ketinggalan sempurnakanlah.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "J um'at" (11), Bab: 
Berjalan menuju shalat Jum'at dan firman 
Allah Jala dzikruhu "Maka bersegeralah 
kamu kepada mengingat Allah " (18)) 

HADITS KE-351 

U£j :J15 iii* tis\ j ;S\£i -r<^ 

^ui ‘ aUI 

:lp\l \j» :Jl$ Uli tjU-j aJl>- 

131 ti j JbuJ : jld liiiywiLwl 

«ijL* ui <&£L)u 

Ijljll Uj 

VsSV* (Jj* v_>^ t* :OliSll <->l^ V :J 

(!^Ul 

Abu Oatadah m berkata, "Ketika kami shalat 
bersama Nabi £jg, beliau mendengar suara 
gaduh orang-orang. Setelah shalat, beliau 
bertanya, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka 
menjawab, 'Kami tergesa-gesa mendatangi 
shalat/ 


Beliau pun bersabda, 'Janganlah kalian berbuat 
seperti itu. Jika kalian mendatangi shalat maka 
datanglah dengan tenang. Apa yang kalian 
dapatkan dari shalat maka ikutilah, dan apa 
yang tertinggal maka sempurnakanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Perkataan seseorang, "Kami ketinggalan 
shafgt" (20)) 

- Penjelasan 

: Suara-suara mereka saat bergerak 
dalam perjalanan. 


KAPAN ORANG HARUS BERDIRI 
UNTUK SHALAT? 

HADITS KE-352 

c^l51 : J\l «ile 4&I Q&j Vjij» Q\ duji- -rof 
&JI *CaC| cJj^j SjL^31 

J* S Sf- t AA |»\5 1*13 a*J La aUI 41)1 

p ‘J «lui-ll :\SJ JUl <uU>- £>l 

Ajm tuLld 

<lt J jSj lij <_jL W : J ....«Jl 0 : J (jfjlAtJI 

(p-i *i '-S' v»i?- 

Abu Hurairah s» berkata, "lqamat untuk 
shalat telah dikumandangkan dan shaf telah 
diluruskan, lalu keluarlah Rasulullah^. Setelah 
sampai di tempat shalat, beliau teringat 
sedang junub, lalu berkata kepada kami, 
'Tetaplah di tempat kalian/ Kemudian beliau 
pulang dan mandi. Kemudian beliau datang 
dalam keadaan basah kepalanya. Lalu 
beliau takbir dan kami shalat bersamanya." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" { 5), Bab: Apabila 
ingat bahwa ia junub sedang ia berada di 


223 



dalam masjid kemudian keluar dan tidak 
tayamum (17)) 


Penjelasan 

: Meneteskan air bekas mandi. 


ORANG YANG MENDAPATKAN 
SATU RAKAAT BERARTI TELAH 
MENDAPATKAN SHALAT TERSEBUT 

HADITS KE-353 

4Xik (jjfj [J,\ -ToT" 

££ AjtSj 3^.1 ' a JL& 4X1 1 (3"^ 4X1 k 

ftUkll iljil Jil £1*11 

jljjt <_>4 t' S^Lflll <-4£* ' ligUJI Ap-^i.1) 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah gjj bersabda: "Barang siapa 
mendapatkan satu rakaat dari shalat berarti 
ia masih mendapatkan shalat itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat " (9), 
Bab: Barang siapa mendapatkan satu rakaat 
shalat (29)) 


WAKTU-WAKTU SHALAT LIMA WAJIB 


HADITS KE-354 

:<Jli <il£ 4Xlk <j£?J ZyuS vioA*- -TOt 
: JtyAJ jUut ij aJL £> 4X1 k 4X1 k Cjumi 



<4jU d J Lai ^ki jjjO* Jji 

.r-. /•?- «j 

<4*a |U <4*« |U 

o£Jus> jU?* 4*AiU 


(SSafttll /i oU ' .J* 0' : j t&UJl ^>i) 

Abu Mas'ud ass berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah M bersabda: 'Dibril pernah 

turun lalu mengimami aku shalat. Maka 
aku shalat bersamanya, kemudian 
aku shalat bersamanya, kemudian aku 
shalat bersamanya, kemudian aku shalat 
bersamanya, kemudian aku shalat 
bersamanya/ Beliau menghitung dengan jari 
sebanyak lima shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Zikirnya para Malaikat (6)) 

HADITS KE-355 

S}l^k J^kjjjiJk Jlfr 5k «ok^i 

Sjiillk 51 #55>*kl tjOjik SjJf' 4Jlc- J»-49 
J>-43 «JIJaJU jAj »Lidl _y>-l ili-i 

U I.XA L® :Jlii jjk 4 Ap’ 

aJLC' 4X1 k J 51 03 jZaJl ‘SjJii 

4jJl& 4Xik 5 - * 17 4X1' JJj 

4 II& 4X)k 4Xlk Jj-lj ^0 p tpSiJ 
4aJl£> 4X3 1 4X1 1 5^0 

aJlc- 4Xik 4X)k p ift-hjjj 

4 JL& 4Xll 4X1 1 J^3 (3^ (5^ ‘(»^3 

jul .0^' kl^j :j\s ^ <jjuj 

4X1 k ^I5k jA jk jk (4 j U 

liiJji' :Sjy- Jkl oSUJI cij jdij 4lU 4X1' 

4ok 3^u*Jo d* k ji-ii 5? 


224 



oJly <_jU \ :«^LaJI A <£,U<JI *j>-^».t) 

(WLiijS^Ul 

Hadits Abu Mas'ud al-Anshari. Diriwayatkan 
dari ibnu Syihab bahwa Umar bin Abdul Aziz 
pada suatu hari mengakhirkan pelaksanaan 
shalat. Kemudian Urwah bin Az-Zubair datang 
menemuinya dan mengabarkan kepadanya 
bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah pada suatu 
hari juga pernah mengakhirkan shalat ketika 
ia di Irak. 

KemudianAbuMas'udAI-Ansharimenemuinya 
seraya berkata, "Apa yang kamu lakukan 
ini, wahai Al-Mughirah? Bukankah kamu 
telah mengetahui bahwa Malaikat Dibril $§£ 
pernah turun lalu shalat, kemudian Rasulullah 
3 j§ shalat? Kemudian ia shalat lalu Rasulullah 
shalat, Kemudian ia shalat lalu Rasulullah 
5§| shalat. Kemudian ia shalat lalu Rasulullah 
M shalat. Kemudian ia shalat lalu Rasulullah 
3^ shalat. Kemudian Dibril berkata, "Dengan 
(waktu-waktu shalat) inilah aku diperintah 
(agar engkau melaksanakannya)" 

Lalu Umar bertanya kepada Urwah, 
"Perhatikanlah apa yang kamu katakan, 
apakah Dibril yang menentukan waktu shalat 
untuk Rasulullah 

Urwah menjawab, "Begitulah Basyir bin Abu 
Mas'ud meriwayatkan dari ayahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Waktu-waktu shalat dan keutamaannya 

(D) 

HADITS KE-356 

4)1 jj 4)1 1 -f®! 

P & 


vjU \ :S^La!l 

(I4.l-.ai j 

Aisyah & meriwayatkan bahwa Rasulullah 
jg pernah melaksanakan shalat Ashar, 
sementara cahaya matahari yang 
ada dalam kamarnya belum tampak . 10 
(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Waktu-waktu shalat dan keutamaannya 

d)) 

Penjelasan 

y&s c>f : Sebelum terangkat tinggi, 
maksudnya ketika bayangan matahari masih 
berada di biliknya sebelum terangkat naik 
di atas rumah. Aisyah menyebut matahari 
sebagai kiasan bayangan. 


ANJURAN MENUNGGU PANAS 
MEREDA UNTUK SHALAT ZUHUR 

HADITS KE-357 

lili’ &\ c$?j ojjji -rov 

I J&mi! lil :Jl9 4J)I 

jil o-V-mi (^Is 

\j aljfll i-ibS" :j tSjUJl ^>1) 

Abu Hurairah s» meriwayatkan dari Nabi 
^g, beliau bersabda: "Apabila panas sangat 
menyengat maka tunggulah hingga reda 
untuk shalat. Sebab sengatan panas itu dari 
didihan jahanam." 


10 Mengakhirkan waktu shalat Ashar di luar waktu yang 
utama. 


225 



(HR. Bukhari, Kitab: " Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Berteduh ketika shaiat Zuhur dalam 
keadaan sangat panas (9)) 

-Penjelasan 

sSLiJU YpJ , : Shalat zhuhur, artinya tundalah 
shalat zhuhur ketika udara sangat panas. 

j* : Dijelaskan dalam An-NihAyah\ 
adalah pancaran suhu panas. 


HADITS KE-358 

1 4 C£> <UJl -TOA 

:J\il «^&jl jJuoj 4Ail jiy® 

iLl; JlS ^1 : 

jM i \ * :5}Ut cJlj, ' : (j t&UJl *»>t) 

Abu Dzar a» berkata, "Seorang muadzin Nabi 
^ telah mengumandangkan azan Zhuhur. 
Kemudian beliau bersabda. Tundalah, 
tundalah.' Atau beliau katakan, 'Tunggulah, 
tunggulah hingga kita melihat bayangan 
suatu benda’." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Berteduh ketika shalat Zuhur dalam 
keadaan sangat panas (9)) 

-Penjelasan --- 

j£il iSj» : Ketika udara sangat 
panas menyengat, tundalah shalat zhuhur 
hingga suasana dingin. 

JjiUl : Jamak j; yaitu tumpukan tanah, pasir, 

atau semacamnya, umumnya tumpukan 

ini rata dan tidak menonjol, tidak nampak 

bayangan padanya kecuali ketika sebagian 

besar waktu zhuhur berlalu. 

i $\ : Bayangan setelah matahari condong ke 

barat. 


jfiJI : Bayangan lebih umum, baik sebelum 
maupun setelah matahari condong ke barat. 
Karena jjisJI luas terbentang, tidak ada 
bayangan yang terlihat padanya, berbeda 
dengan tempat yang menonjol dan tinggi. 


HADITS KE-359 

j£- «<cL& 4JJl oJjJa -TOS 

ijlfl 4JJl 

5^ ‘l Juu ^osu J^l C :cJUl Jl 

{UuJI i ju JU 

j4kJU al i_»L ^ ' 4 <£,U Jl *»>!) 

0‘^a 

Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Api neraka mengadu 
kepada Rabbnya seraya berkata, 'Wahai 
Rabb, sebagian kami telah makan sebagian 
yang laini' Maka Allah memberinya izin 
dengan dua tarikan nafas; sekali saat musim 
dingin dan sekali saat musim panas. Maka 
(cuaca) terpanas yang kalian rasakan 
adalah berasal darinya, begitu juga (cuaca) 
terdingin yang kalian rasakan adalah berasal 
darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Berteduh ketika shalat Zuhur dalam 
keadaan sangat panas (9)) 


226 



SUNAH MELAKSANAKAN SHALAT 
ZHUHUR PADA AWAL WAKTU 
KETIKA CUACA TIDAK PANAS 

HADITS KE-360 

: j\I cilc. 4JJ| tiUU -rv 

Q jilwj 4*i& iui lis* 

13«^» £j?~ |J lils 

A-lfr Ajjj Ja-Io jij^l 

Vjdl J-J» « ! J **->!) 

(i*- 

Anas bin Malik sss berkata, "Kami pernah 
shalat bersama Nabi ^ saat udara sangat 
panas. Bila ada di antara kami yang tidak 
kuat meletakkan wajahnya di permukaan 
tanah, ia menghamparkan bajunya lalu sujud 
di atasnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21 ), Bab: Membentangkan kain dalam shalat 
untuk sujud (59)) 


SUNAH MENYEGERAKAN 
SHALAT ASHAR 

HADITS KE-361 

: jvl lilft Al (s?j <iUU ^ -n\ 

jJuy llfi. 4jjl 4Jdl 5^ 
<jl i^j&IjJI i^jbJud «ili aJu3^# j«mJu3|3 
j^aJI jjOJUj iAjLU^i (^13*31 

jl tJL«l £*Jjl Jp *1>»A*J1 

(y*a*Jl cjj <_j\j \r :i^Lo)l v->lsS* % :j tSjUtJI A»y»-i) 

Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
$£ pernah melaksanakan shalat Ashar 


saat matahari masih panas. Dan jika ada 
seseorang pergi ke suatu desa (di luar 
Madinah) lalu kembali, matahari masih tinggi. 
Beberapa desa, jaraknya dengan Madinah 
ada yang empat mil atau sekitar itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu shalat Ashar (13)) 

Penjelasan--- 

kS- iSjsy> : Ini termasuk bab isti'arah, 
maksudnya panas matahari masih terasa dan 
warnanya juga belum berubah. 

$ yj\ : Jamak Sdl£ yaitu perkampungan- 
perkampungan sekitar Madinah dari arah 
Najd. 


HADITS KE-362 

(jfj &#C#1 Q\ iiUU j» -Y"W 

jjjUl olfr Ji £4 OuL? : Jll cil fr 4JJ1 

idUU 0? Jp p (^4^31 

S^Ltfll 0 oi U Ij :cJlAA tJvkaJi JpfiJ »UjL»yS 

AUl 0 :<J 13 c%rti*0 £<jJl 

ix4 lis" gH jjuy A-ifr Al 

(y%a*3l cj} <_>U VT :»^Lo)l ^ : j tSjUyil As-^i-t) 

Hadits Anas bin Malik. Abu Umamah as 
berkata, "Kami pernah shalat Zhuhur bersama 
Umarbin Abdul Aziz. Setelah selesai kami pergi 
menemui Anas bin Malik. Saat itu, kami dapati 
mereka sedang shalat Ashar. Maka aku pun 
bertanya, 'Wahai paman, shalat apakah yang 
kamu kerjakan ini?' Dia menjawab, 'Shalat 
Ashar. Saat seperti inilah shalat Rasulullah || 
yang pernah kami lakukan bersamanya."’ 1 

11 Hadits ini menjelaskan anjuran untuk menyegerakan 
shalat Ashar pada awal waktu. Umar bin Abdul Aziz 
mengakhirkan shalat Zhuhur karena itu merupakan 


227 



(HR. Bukhari, Kitab: " Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu shalat Ashar (13)) 

HADITS KE-363 

: j\J t 41)! (jj^j 

jJuoj 4*i& 4JJI J** J*ai llS* 

jjS llfl j i*£> ftT.I Ijjj » 

OjU (3^ (J**3 tf Wg U 
(fUUI (j *^ii\ i_*U \ :*£jiS\ IV : j (jljUJl *»^5-t) 

Rafi' bin Khadij m berkata, "Kami 
shalat Ashar bersama Nabi lalu kami 
menyembelih seekor hewan sembelihan lalu 
dibagi menjadi sepuluh bagian. Kemudian 
kami makan daging yang dimasak sebelum 
terbenam matahari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perkumpulan" (47), Bab: 
Perkumpulan dalam hal makanan (1 )) 


ANCAMAN BAGI YANG MELALAIKAN 
SHALAT ASHAR 

HADITS KE-364 

5» 4JJi -Tlt 

*%£> Ajjlj <£$\ : JV3 jJuoj t uLfr Ai 41)1 

iJUj aJlaI jSj llitT j4wJl 

<5li ^ pJj <->L U :S^La)l <jbS" \ i(j gijUdl *>-j5-l) 

(/-**)! 


Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Orang yang tidak 
melaksanakan shalat Ashar pada waktunya 
seperti orang yang dirampas keluarga dan 
hartanya." 12 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Dosa bagi siapa yang meninggalkan 
shalat Ashar (14)) 

Penjelasan-- 

Slit jy : % mabni maful iiif maful kedua, 
maful pertamanya adalah kata ganti yang 
tersembunyi di dalamnya, pendapat lain 
menyebutkan; iU? ber-i'rab nashab karena 
membuang huruf jar, yaitu JUj *Ait & % , jy 
artinya dikurangi atau dirampas, berasal 
dari kata jijll artinya saya membunuh 
seseorang atau mengambil hartanya. Untuk 
itu, siapa yang ketinggalan shalat ashar, 
keluarga dan hartanya dirampas, ia tinggal 
seorang diri tanpa keluarga dan harta. Untuk 
itu, waspadailah jangan sampai ketinggalan 
shalat ashar laksana seseorang mewaspadai 
hilangnya keluarga dan harta benda. 


DALIL ORANG YANG BERPENDAPAT 
SHALAT WUSTHA ADALAH SHALAT 
ASHAR 

HADITS KE-365 

pjj $ lll :j\S t KS> £)1 (<&j »jp dJai- -Ho 

A-ic 41)1 4l)| J\S 


kebiasaan para penguasa sebelum sampai kepada mereka 
sunah yang menganjurkan untuk mendahulukannya pada 
awal waktu. Atau ada kemungkinan Umar bin Abdul 
Aziz mengakhirkan shalat Zhuhur karena suatu uzur yang 
syar'i. ('Umdatul Qiri Syarh AI-BukhSrf Al-'Aint 5/36) 


12 Artinya, barang siapa yang luput dari shalat Ashar (tidak 
melaksanakan shaiat Ashar pada waktunya) bagaikan 
orang yang dirampas keluarga dan hartanya. Maka 
tinggallah ia sendiri tanpa keluarga dan harta. Untuk itu, 
hendaklah ia waspada agar tidak luput dari shalat Ashar 
sebagaimana halnya ia waspada agar tidak kehilangan 
keluarga dan hartanya [Shahih Al-BukhSri Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi 1/435) 


228 



S^LaJI UjlaJu «I^U j*j 4A)I 

Oolt ^9» ,.jU 

Os^sil ^ *WjJ| 1_>U <_>bS" OT : J A^yi-t) 

Wjy»j«-<A 

Ali asi berkata, "Ketika terjadi perang Ahzab, 
Rasulullah ^ bersabda: 'Semoga Allah 
memenuhi rumah dan kubur mereka dengan 
api, karena mereka telah menyibukkan kita 
dari (tidak melaksanakan) shalat Al-Wustha 
hinga matahari terbenam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: 
Mendoakan orang-orang musyrik dengan 
kekalahan dan kehancuran (98)) 

HADITS KE-366 

«ilc. 4A)i (c&j 4jjl alc- J> SSd»- -rv\ 

Uoju jJU&l j»jj Zl> oUaS*l 51 

:<J13 jlIS" u«i) 
dit Jji Jvfliil OJkS* U 4jjl ^ 

dji£. 4JJI (J15 tOjJb 

lS>j £ i Jl lilii l^LLi U 4^13 

Co^C- \j> Juu JskiJi ‘1$) UlS>JJj 

lilso p 

v» *U n :;^La)l <->\£ \ ijjUdl A?j»l) 

(cJjIl i-jl&i jju icLfr ,j«UU 

Jabir bin Abdullah ® meriwayatkan bahwa 
pada perang Khandaq Umar bin Khatthab 
tiba setelah matahari terbenam lalu 
mengumpat orang-orang kafir Ouraisy, lalu ia 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku belum shalat 
Ashar hingga matahari hampir terbenam!" 


Maka Nabi ^ pun bersabda, "Demi Allah, 
aku juga belum melaksanakannya." 
Kemudian kami pergi menuju lembah 
Buthhan. 13 Beliau berwudhu dan kami pun ikut 
berwudhu, lalu shalat Ashar setelah matahari 
terbenam, dan setelah itu shalat Maghrib. 
(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Melaksanakan shalat berjama'ah 
dengan kaum muslimin setelah waktu habis 
(36)) 

- Penjelasan 

pliJii : Sebuah lembah di Madinah. 


KEUTAMAAN SHALAT SHUBUH 
DAN ASHAR 

HADITS KE-367 

SjLj 5l 4&1 (&?j »jij* $ “T’W 

<|t£su 3 :Jld 4A)1 4JJ1 

JJJU 

IJjC p « jJa*} \ J* 1)1 

|jbijuJ]3 

J^Lo J Jai ' -‘j 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah gg bersabda: "Para malaikat 
(penjaga) malam dan malaikat (penjaga) 
siang bergantian mendatangi kalian. 


13 Nama lembah di Madinah ( Shabth AI-BukhSrt Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqt, ) 


229 



Mereka semua berkumpul saat shalat Fajar 
(Subuh) dan Ashar. Kemudian malaikat yang 
bermalam di antara kalian naik langit hingga 
Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan 
Allah lebih mengetahui keadaan mereka 
(para hamba-Nya), 'Dalam keadaan 
bagaimana kalian tinggalkan hamba- 
hambaKu?' Malaikat menjawab, 'Kami 
tinggalkan mereka dalam keadaan sedang 
shalat dan kami mendatangi mereka juga 
dalam keadaan sedang shalat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Keutamaan shalat Ashar (16)) 

- Penjelasan 

: Sekelompok datang setelah kelompok 
lain, mengikuti bab mufa’alah, diuat artinya 
sekelompok datang setelah kelompok lain, 
selanjutnya kelompok pertama datang 
setelah kelompok kedua, kata h=$k» disebut 
dalam bentuk nakirah di kedua tempat 
untuk menunjukkan bahwa kelompok 
kedua bukanlah kelompok pertama, 
seperti disebutkan dalam firman Allah Swt, 
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. "(Asy-Syarh: 6) Ayatinimenyebut 
lanjutan janji Allah bahwa kemudahan tidak 
ditolong oleh kemudahan lain, berdasarkan 
sabda Nabi jg, "Satu kesulitan tidak akan 
mengalahkan dua kemudahan,” karena 
kata disebut dalam bentuk makrifat, 
sehingga tidak berbilang, baik aliflam dalam 
kata ini untuk makna sesuatu yang sudah 
diketahui ataupun jenis, sementara kata jliil 
disebut dalam bentuk nakirah, sehingga 
kemungkinan yang dimaksud kemudahan 
yang kedua hanya tunggal, bukan yang 
dimaksudkan dari kemudahan pertama. 

'jfc P : menurut pendapat yang 

paling rajih, kata (bermalam) digunakan 
secara majaz untuk flif (tinggal, menetap), 
sehingga kata tidak hanya digunakan 
untuk malam hari saja atau siang hari saja, 


karena ketika setiap kelompok malaikat naik 
ke langit, ia ditanya. 


HADITS KE-368 

«ilc- 4&I (jsfj 4Ji\ olc- -V“\A 

jiaJLS aJlc. <LUl ^»0 <Xi£> 

«jJCJl <aJu) J| 

tAijjj ^ lii djj* 

i%e> (3^3 

(ojj*3l jlaj 0 ^ll\ jJ eljj 

3arir bin Abdullah m berkata, "Pada suatu 
malam kami pernah bersama Nabi jg, beliau 
lalu melihat bulan purnama. Kemudian beliau 
bersabda, 'Sungguh, kalian akan melihat 
Rabb kalian sebagaimana kalian melihat 
bulan purnama ini. Kalian tidak akan saling 
berdesakan dalam melihat-Nya. Maka jika 
kalian mampu untuk tidak terlewat shalat 
sebelum terbit matahari dan sebelum 
terbenamnya, maka lakukanlah.' Beliau 
kemudian membaca ayat: "Dan bertasbihlah 
sambil memuji Rabbmu sebelum terbit 
matahari dan sebelum terbenamnya." (QS. 
Qaaf: 39) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Keutamaan shalat Ashar (16)) 

Penjelasan 

Sl : Kalian tidak tertimpa keletihan atau 
kezaliman dalam melihat-Nya, sehingga 
hanya sebagian saja di antara kalian yang 


230 



melihat-Nya, misalkan sebagian dari kalian 
mendorong lain agar hanya dia saja yang 
melihat. Ini tidak terjadi dalam melihat Allah, 
karena kalian semua sama-sama melihat- 
Nya, ini namanya menyerupakan penglihatan 
dengan penglihatan. Riwayat lain menyebut 
S dengan tasydid, artinya kalian tidak 
saling bergabung saat melihat karena Allah 
sulit dilihat dan samar, seperti yang kalian 
lakukan saat melihat hilal dan semacamnya, 
l^iii S $ j&KH : Dengan mempersiapkan 
diri untuk menghilangkan sebab-sebab 
kekalahan yang menafikan kemampuan, 
seperti tidur atau kesibukan yang 
menghalangi. 

<l£j jISi Sucikanlah Dia dari kelemahan 
dan sifat yang menyerupai makhluk, seraya 
memuji-Nya atas nikmat yang Ia beri. 

: Fajar dan ashar. 


HADITS KE-369 

J \y»j 5l (jjfj -V"M 

^0 j* : jli ifL»j aJlE 4&1 4JJl 

j£S 

Abu Musa m meriwayatkan bahwa Rasulullah 
M bersabda: "Barang siapa mengerjakan 
shalat pada dua waktu dingin, maka dia 
akan masuk surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Keutamaan Shalat fajar (26)) 

Penjelasan 

<i-\ jiS : Yaitu shalat Shubuh dan 

Ashar, karena keduanya berada di waktu 


sejuk di antara siang hari, dan keduanya 
adalah penghujung hari ketika udara sejuk 
dan pancaran panas hilang. Fajar dan ashar 
memiliki keistimewaan ini sebagai tambahan 
bagi kemuliaannya, juga sebagai dorongan 
untuk menjaga keduanya karena para 
malaikat hadir pada saat itu. 

Aneh; Az-Zamakhsyari menyebutkan dalam 
Syarhul Maqdmdt, pada bagian kata-kata, 
“Salah satunya seorang yang memiliki 
pandangan mata batin, alim, menempuh 
jalan yang lurus pada dua waktu yang sejuk.” 
Az-Zamakhsyari menjelaskan; 

Burdhan adalah pagi dan petang hari. Abu 
Ali Muhammad bin Arsalan menuturkan bait 
syair untuk dirinya sendiri, andai bait syair ini 
disebutkan para pendahulu, tentu dijadikan 
acuan para perawi, dan tentu diabadikan 
para imam dalam kitab-kitab karya mereka. 
Padahal, berapa banyak saudara-saudara 
perempuannya yang ia telantarkan karena 
sibuk dengan ilmu sastra, jarang bepergian, 
lenyapnya cita-cita, segala sesuatu mundur. 
Suatu ketika, ia menuturkan tentang 
panasnya cuaca, ia menyamakan kedua 
ujung hari dengan pertengahan hari; 

Dua waktu sejuknya dikobarkan laksana 
terik mentari 

Seakan di sana tidak ada pagi dan petang hari 
Saya tidak yakin, kata burdain digunakan 
dalam rangkaian kata seperti ini sejak 
pencipta bahasa Arab menggunakan kata- 
kata tersebut. Demikian pernyataan Az- 
Zamakhsyari. 

Saya sampaikan, kata burdain digunakan 
dalam rangkaian kata yang lebih baik dari 
kata-kata di atas sejak orang paling fasih 
berbahasa Arab, Nabi menggunakan kata 
tersebut dalam hadits beliau yang ditakhrij Al- 
Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahihain. 


231 



HADltS KE-370 

^ liS* :J\3 <aJu» doo^ -W* 
o&ib ojljS lij 6>2l jd^j aJp 4ASI 

(s-J/iH cjj «_>Vj \A rS^Lalt I_jb5" ^ :j tJjUyJI 

Salamah berkata, "Kami pernah shalat 
Maghrib bersama Nabi ketika matahari 
sudah tenggelam tidak terlihat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu Shalat Maghrib (18)) 

Penjelasan - 

ijljS iSj : Ketika matahari terbenam, 
terbenamnya matahari disamakan seperti 
gadis pingitan bersembunyi di balik hijab 
tanpa disebut, berdasarkan indikasi kata- 
kata perawi, "Maghrib." 


HAD1TS KE-371 

:<JlS j» g\j do0»> -YV\ 

O j Ikluj A^ic’ 4i\ OjJuJl 

4L0 ^|l£» Ajjj Uo^-l 

(<J/*ll cJj ul, \A c~il y v-ibS" \ : j 4>,>S) 

Rafi' bin Khadij m berkata, "Kami pernah 
shalat Maghrib bersama Nabi $$. lalu ketika 
bubar, salah seorang dari kami masih dapat 
melihat bekas (sasaran) panahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu Shalat Maghrib (18)) 

Penjelasan-- - 

i!j 3 : Saat anak panah jatuh, karena 
saat itu cahaya masih ada, seperti dijelaskan 
dalam riwayat Musnad Ahmad dengan sanad 
Hasan dari jalur Ali bin Bilal, dari sejumlah 


orang Anshar, mereka berkata, "Kami shalat 
maghrib bersama Rasulullah $g§, kemudian 
kami pulang sambil memanah hingga kami 
sampai ke rumah, tempat-tempat jatuhnya 
anak panah kami, tidak samar bagi kami." Ini 
menunjukkan, shalat maghrib disegerakan 
dan tidak diperpanjang. 


WAKTU SHALAT ISYA' 

DAN MENGAKHIRKANNYA 

HAD1TS KE-372 

ps> \ :cJ\! l^lfr 4JJl liilc do^> -rVC 
tgLbaJb aAm) aJlc. 4J)1 4jjl 
JlJ 1^13 jm iJ u (^1 (iiiij 

j lis ‘jCJail} iblill j>\5 

J?yt\ Ja\ y» l*-\ U 

(.ISjJI J-ai tt cuJljll ' :<i t£AM *»>i) 

Aisyah & berkata, "Rasulullah ^ pernah 
shalat Isya ketika malam telah larut ('Atamah). 
Itu terjadi ketika Islam belum tersebar luas. 14 
Beliau tidak juga keluar hingga Umar berkata, 
'Para wanita dan anak-anak sudah tidur.' 15 
Lalu beliau keluar dan bersabda kepada 
orang-orang yang ada di Masjid, 'Tidak ada 
seorang penduduk bumi pun yang menunggu 
shalat ini selain kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Keutamaan Shalat Isya' (22)) 

Penjelasan 

jUy of JIj : Sebelum Islam muncul di 
selain Madinah, karena Islam baru muncul 

14 Maksudnya belum tersebar luas kecuali di Madinah, 
karena Islam baru tersebar luas pasca Fathu Mekah 
< Shahth Muslim Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 

1 5 Yakni orang-orang yang menunggu shalat di masjid (Shahth 
Muslim Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi 1/441 ) 


232 



di luar Madinah pasca penaklukan Makkah. 

iliill flS : Mereka yang hadir di 
masjid, mereka disebut secara khusus tanpa 
menyebut para lelaki, karena mereka ini 
umumnya tidak tahan tidur. 
fcjs- j?ji\ Jif j* U : (Tidak ada 

seorang pun yang menantikannya— shalat 
Isya— di antara para penduduk bumi ini, 
selain kalian) karena saat itu shalat hanya 
dilaksanakan di Madinah. 


HADITS KE-373 

Al c&j Al jIc. -rvr 

«UjJ Jii jjuj Al Al 

|»J tl > h ti> ml |*J 3 UaSj lAji'ls 

4JJl J-i 5^11 \Lifr p tlUallwl ju \lJoj 

jtfj*il JaI ^ :J15 p ‘flmj 4li& 

JJ uA> tl :*^La)l \ :j yijUyJI 

Abdullah bin Umar meriwayatkan 

bahwa Rasulullah pernah suatu malam 
sibuk sehingga mengakhirkan shalat Isya 
sehingga kami tertidur di masjid. Kemudian 
kami terbangun. Kemudian tertidur kemudian 
terbangun lagi. Sampai akhirnya Rasulullah 
^ keluar menemui kami seraya bersabda: 
"Tidak ada seorang penduduk bumi pun 
yang menunggu shalat (Isya') selain kalian." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Tidur sebelum Isya ' bagi siapa yang 
tertidur (24)) 


HADITS KE-374 

Ja <Ji\ J zL :,!££ j\i -rvi 

j>-\ :J\3 jJuuj ArtJlC’ 41)1 jS£\ 

jj s \iJisSuSH 

5i :Jli ^Jli- 3^5 44 ?^ 

3 Ijlljj f^i5 4$ tpliJl 

U^J^jl U 

(jjU-l ^ <_>L tA ^Ull ots” VY ^ cSjUJI ^>1) 

Hadits Anas. Humaid meriwayatkan bahwa 
Anas pernah ditanya, "Apakah Nabi ^ 
memakai cincin?" la menjawab, "Beliau 
pernah mengakhirkan shalat Isya' hingga 
tengah malam, kemudian beliau menghadap 
pada kami, sepertinya aku melihat kilau cincin 
beliau, beliau bersabda: 'Orang-orang telah 
shalat dan tidur, tapi kalian tetap dihitung 
mengerjakan shalat selama kalian masih 
menunggunya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memakai cincin (48)) 

Penjelasan 

Jj : Hingga separuh malam. 

: Kilauan cincin beliau. 


HADITS KE-375 

cJ5* :J15 <U)1 ^1 cL>.x> HfV« 

4iliUl j £#43 jjjJl UI 

pS»j aJ a 4Jdl gJu 

jju^ 41)1 ^2Jl OjUaj (3^3 «iiJJ^JU 
\jlaa1^3 aJjJ JS* gL»>xll >am£> 


233 



jiiJl Jaju ilj 3 

‘jj3l jlfjl s^L^Jb jlic-ta #^1 Joju ^ 

Y£ j-** j »~5 ^ 5 ^ ^ j-^ ^ 3 ' P 

Y 'H 1 1 ! ; Jp : ®/£>’ ^1} J 15 (aJ^L^ Uls 

•A^l A>1 |> g n . j <i l . fr 4 lU) 4*ju l yA 
U :j\5 jl t^sajS- i£-\Jj\ »jj> jJiZ , Jl fjA 

^{S' l y‘ JjI jl5 j t£ojS> l>-\ £f-l«Jl oli J^o 

A*Lfr 4l!! 4jjl (Jj*') £y* U***« W \+>’jA3 

W s}UI Os»\y okT -i :(3 t^UJI A^i-t) 
(Ai*)l 

Abu Musa stsss berkata, "Aku dan shahabat- 
sahabatku yang ikut dalam perahu singgah 
Buthhan i, M sedangkan Nabi ^ berada di 
Madinah. Setiap malam, ada beberapa 
orang yang bergantian mengikuti Nabi $ 
shalat Isya. Tibalah (kesempatan) aku dan 
shahabat-sahabatku bersama dengan Nabi 
M- Saat itu beliau sedang sibuk dengan 
urusannya sehingga beliau mengakhirkan 
shalat Isya hingga tengah malam. Kemudian 
Nabi keluar lalu shalat bersama mereka. 
Selesai shalat beliau bersabda kepada 
orang-orang yang hadir, Tenanglah kalian, 
bergembiralah! Sungguh, di antara nikmat 
Allah untuk kalian adalah pada waktu ini tidak 
ada seorang pun yang melaksanakan shalat 
(Isya) selain kalian/ Atau beliau bersabda, 
'Tidak ada yang melaksanakan shalat pada 
waktu ini kecuali kalian.'" 

Abu Musa berkata, "Maka kami sangat 
gembira dengan apa yang kami dengar dari 
Rasulullah jg." 


16 Sebuah lembah di Madinah ( Shahth Al-Bukh3rt Tahaia 
Muhammad Fu’ad Abdul Bagi 1/441 ) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Keutamaan Shalat Isya' (22)) 

Penjelasan 

Jamak jj\S sama seperti dan . 
grf? £ : Sebuah lembah di Madinah. 
i$U JI j : Menunda shalat dari awal 

waktunya, J&ljl&t Ji : Hingga tengah malam 
atau hingga bintang-bintang bermunculan 
atau hingga gelap menyebar, 
jc. : Pelan-pelan. 


HADITS KE-376 

4)1 jOfrt :JV5 J>\ vio^> -m 

JJjj yj»* »Lma)U aJu 3 jtJuuj 4 Jl3 > t 

,jj fU5 t| pa5JLe lj IJoiJJ S / > »«>lj 
4)1 j4> 4)1 ^3 sSUoil :jlil toUai-l 
4U 41>£ «5^3 jtf ‘ji-j 41* 

(Jp :JU5 <U*/1^ ^ oJb Uw>lj 

sjsjfiM gj?* «y 3 J^) lijLw ii 

c%*£Lull jjl ^ 

Jp 4)1 J-io ^iJl cJLS" JUaii 

54 *UsL& <^Sju 5 Jjjl »Cj1 sju ol^ 
4*jlil p ioj-uj ^ lili, 1 

o/$' jp 4U15' UjJ «VjlS p jJjJl 0 J 3 

jp w» ji'il c4J» (Ji- 

*)ll j* h . ? *i(j J4uu <4*9 iD1 4>-Uj ^Juail 

5l (jpl ^ i^l l)1 V3 : J4j 

llxA lijj4u 


234 



fjJl vV ^ :j tSjLnJI **j*-\) 

(c-icjUl^l 

Ibnu Abbas berkata, "Pernah suatu malam 
Rasulullah ^ mengakhirkan shalat Isya 
hingga banyak orang tertidur, kemudian 
mereka terbangun, lalu tertidur lagi, kemudian 
terbangun lagi. Umar bin Khatthab berdiri 
dan berkata, 'Shalat/ 

Maka Nabi kemudian keluar. Sekarang 
aku bisa melihat beliau. Kepala beliau basah 
meneteskan air dan beliau meletakkan 
tangan di kepalanya, kemudian bersabda: 
'Seandainya tidak akan memberatkan 
umatku, niscaya aku perintahkan mereka 
melaksanakan shalat Isya seperti waktu 
sekarang ini/ 

(Ibnu Juraij perawi dari Atha', perawi dari Ibnu 
Abbas) kemudian menanyakan kepada Atha' 
untuk memastikan kenapa Nabi jg meletakkan 
tangannya di kepalanya sebagaimana 
yang diberitakan oleh Ibnu Abbas. Maka 
Atha' merenggangkan sedikit jari-jarinya 
kemudian meletakkan ujung jarinya di atas 
sisi kepala. Kemudian ia menekannya sambil 
menggerakkan ke sekeliling kepala hingga 
ibu jarinya menyentuh ujung telinga yang 
dimulai dari pelipis dan ke arah jenggot, 
la melakukan itu tanpa mengurangi dan 
tanpa mencengkeram, hanya seperti itu saja. 
Lalu beliau bersabda, 'Seandainya tidak 
akan memberatkan umatku, niscaya aku 
perintahkan mereka melaksanakan shalat 
Isya seperti waktu sekarang ini/" 

(HR. Bukhari, Kitab: * Waktu-Waktu Shalat " 
(9), Bab: Tidur sebelum Isya ' bagi siapa yang 
tertidur (24)) 

- Penjelasan 

* liju : Shalat Isya. 

liilj : Mereka yang hadir di masjid. 


: yaitu memisah-misahkan. 

«Sjs : Sisi rambut. 

, JaX i S : darijlJ&i yaitu tidak lamban. 
Slj : Tidak terburu-buru. 


SUNAH MENYEGERAKAN SHALAT 
SHUBUH DAN PANJANG BACAANNYA 

HADITS KE-377 

£4» &\ -TVV 

oUtfJ&a jSftJi ) I 'o pStj 

S p 

jJill & 1 p -\ 

cJ j rv :S^LaJl ii~Sl_ y* »— »\sS^ ^ A»yi-I) 

Aisyah ® berkata, "Kami, wanita-wanita 
mukminah, pernah ikut shalat Fajar bersama 
Rasulullah - dengan menutupi wajah dengan 
kain, kemudian kembali ke rumah mereka 
masing-masing setelah selesai shalat. Tidak 
ada seorang pun yang mengenali mereka 
karena hari masih gelap."’ 7 
(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu shalat Shubuh (27)) 

Penjelasan 

idi : Ber-i’rab rafa' sebagai badai dari kata 
ganti S J => , khabarnya • 

: Mereka hadir. 
oU&i : Menutupi tubuh. 

: Jamak iy» yaitu kain terbuat dari wool 
atau sutera yang digunakan sebagai sarung. 

17 Gelapnya akhir malam saat campur dengan cahaya 
Shubuh (Shahth AI-BukhM Tahqiq Muhammad Fu’ad 
Abdul Baqil 


235 



ojX& : Mereka pulang. 

J3 &\ : Gelap di akhir malam ketika berpadu 
dengan cahaya shubuh. 


HADITS KE-378 

4AM 4A11 olfr ^ -rYA 

jiijl ^ Al 5^ : j'* 

j***-£JJ yhxi\j 

(*^13 'M : 'j'e-!5 IjG>i J15 ‘Cw>j 

5^ J' G®*' !*&i f*G 'M5 

^-Lo i^lLaj jiLy a!I£ iui ^i)i 

coj i_jU fV iJ^Lall OsJlj^ ol^” ^ 

Jabir bin Abdullah s® berkata, "Nabi ^ 
melaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari 
telah condong, shalat Ashar saat matahari 
masih terang, shalat Maghrib ketika matahari 
telah terbenam, dan shalat Isya terkadang 
beliau mengikuti keadaan jamaah. Jika 
beliau melihat mereka sudah berkumpul 
maka beliau menyegerakan, dan jika mereka 
belum berkumpul maka beliau akhirkan. 
Sementara untuk shalat Subuh, mereka atau 
beliau melaksanakannya saat pagi masih 
gelap." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu shalat Shubuh (27)) 

Penjelasan 

: Pertengahan siang ketika udara 
sangat panas menyengat. 

k£ JLliljj : Jernih dan belum berubah. 

iSj : Ketika matahari terbenam. 

\SUo-ij : Sesekali beliau menyegerakan dan 

sesekali menundanya. 


Jlliil : Gelap di akhir malam. 


HADITS KE-379 

iilft Al jJjLKl SjJj ^1 iLjjS- -m 
5^ : <Jl3 cOl^UJI oij Ji Ml jJj 

( jm^mJI Jjj 3 Di? - J4^l p-j aJLc 4JJI 

o-^!3 5^^' 15 

£ ^yj :»JJ5 p* <£>#' J^) Si- 

tJJJI liJu jl *Li*)l S/j (oyuJl 

J-Aij ‘'AJUU lio-jil S/j 1 «Jl 3 jyJI S/j 

WUaAf ui C^all 

J| oii-lll Jjj U Uilii-l Jl 

Aji 

0^' ^ vV VI :0»&» v'sS’ V 4 cfjUJI A^i.1) 

Abu Barzah Al-Aslami a® pernah ditanya 
tentang waktu-waktu shalat, ia berkata, 
"Nabi melaksanakan shalat Zhuhur ketika 
matahari sudah condong, shalat Ashar saat 
seseorang kembali ke ujung kota Madinah 
sementara matahari masih terang. 

(Perawi dari Abu Barzah mengatakan: Aku 
lupa apa yang dijelaskannya tentang shalat 
Maghrib.) 

Dan tidak jarang beliau mengakhirkan 
pelaksanaan shalat Isya hingga sepertiga 
malam akhir. Beliau tidak menyukai tidur 
sebelum shalat Isya dan mengobrol 
sesudahnya. Beliau melaksanakan shalat 
Shubuh pada waktu ketika sudah selesai, 
seseorang dapat mengenali siapa yang 
shalat di sampingnya. Beliau membaca surat 
dalam shalat Shubuh pada kedua rakaatnya, 


236 



atau salah satunya kira-kira 60 hingga 100 
ayat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Shubuh (104)) 

Penjelasan - 

: Masih panas dan belum berubah. 


KEUTAMAAN SHALAT JAMAAH 
DAN ANCAMAN BAGI ORANG YANG 
MENINGGALKANNYA 

HAD1TS KE-380 

:J\J <4 4Si\ <jj£j -T h' 

4JJI 

0 O%0 

4i=u^j JJJI 4 £su 5U J 
jjl Jjjy ju 

i^L» Jj» *->U T"\ v-ibS* \* cSjUtJI <3^»-f) 

Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: 'Shalat berjamaah 
lebih utama dibanding shalatnya salah 
seorang dari kalian secara sendirian dengan 
25 bagian. Malaikat malam dan malaikat 
siang berkumpul pada shalat Fajar.'" 

Abu Hurairah kemudian berkata, "Jika mau 
silahkan baca: 'Sesungguhnya shalat Fajar 
itu disaksikan (oleh para malaikat)" (QS. Al- 
Israa: 78). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan shalat Shubuh berjama'ah (31)) 


- Penjelasan-- 

jshmM i£=uSUj jyJl *^=oSU 

(Malaikat malam dan malaikat siang bertemu 
saat shalat fajar), karena saat itulah waktunya 
mereka haik membawa amalan malam hari 
dan datangnya malaikat lain untuk mencatat 
amalan siang hari. 

dt : Dihadiri pada malaikat 


HADITS KE-381 

1 U 4 L 0 Alll j**’ ci ^ ^ _rA ' 
: jll jjuiy 4Ji& 4Wl ^9 AJJl Jj-<3 <1)1 
A^S IDl ic-llsU 

(ic-UJ-1 J*2a» ijt ?• :0liSll V : j tSjUJI 

Abdullah bin Umar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg bersabda: "Shalat berjamaah 
lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 
derajat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan shalat berjama'ah (30)) 

Penjelasan 

iait : sendirian. 


HADITS KE-382 

jjjyj 51 tilfr aI)I »j£j* !3>) &***> -Y' A C 
»Xo :J\5 jaJ-wj 4i)l Ajjl 

jiT p c<^Jagu3 lyUaS» y />1 C«mA jJO 


237 



HADITS KE-383 


(Uaami \&j£> Jd; 4sf |*A4^I plx)jj iXy) ^*utj 
04 ^J ^)CLm»> ^)oU_^a jl 

(<c.LJ-l ;^L<» <->\j f \ : jliS/l V 


Abu Hurairah m meriwayatakan bahwa 
Rasulullah Ig bersabda: "Demi Zat yang 
jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku ingin 
memerintahkan seseorang mengumpulkan 
kayu bakar kemudian aku perintahkan 
seseorang untuk azan dan aku perintahkan 
seseorang untuk memimpin orang-orang 
shalat. Sedangkan aku akan mendatangi 
orang-orang (yang tidak ikut shalat 
berjamaah) lalu aku bakar rumah-rumah 
mereka. Demi Zat yang jiwaku di tangan- 
Nya, seandainya seseorang di antara kalian 
mengetahui bahwa ia akan memperoleh 
tulang yang banyak dagingnya, atau dua 
sampil (kambing) yang bagus, pasti mereka 
akan menghadiri shalat Isya (berjamaah)" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Kewajiban shalat berjama'ah (29)) 

Penjelasan 

C&k : Mengumpulkan kayu bakar. 

JUy j} p : Aku datangi mereka dari 
belakang, atau aku tidak ikut shalat lebih 
dulu, lalu setelah itu kembali lagi untuk shalat, 
sehingga aku menyerang mereka -yang tidak 
ikut shalat berjamaah- saat lengah, atau 
bermakna aku tidak ikut shalat berjamaah 
untuk menghukum mereka -yang tidak ikut 
shalat berjamaah. 

: Sisa-sisa daging atau potongan daging. 

adalah kuku kambing, atau 
daging yang ada di antara kuku kambing. 
sllJi : Tentu menghadiri shalat Isya. 


jls :j\i <ii£ &\ Cj&j -r W 

Jp Jjul J Uhj A-sifr 

V * 4 * j U J j-Jbu jlj «pLLsJIj 'y* 

CmmA 

Aaj o^Lzdl Jl ^4 ^ Jp 

<j J-ai ijU rt :OtiSh V : j tSjUJI 4j>-p-i) 

(teU-l 

Abu Hurairah s® berkata, "Nabi bersabda: 
Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang- 
orang munafik kecuali shalat Shubuh dan Isya.' 
Seandainya mereka mengetahui (kebaikan) 
yang ada pada keduanya tentulah mereka 
akan mendatanginya walau harus dengan 
merangkak. Sungguh, aku berkeinginan untuk 
memerintahkan seorang muadzin sehingga 
shalat ditegakkan dan aku perintahkan 
seseorang untuk memimpin orang-orang 
shalat, kemudian aku menyalakan api untuk 
membakar (rumah-rumah) orang yang tidak 
pergi untuk shalat jamaah (tanpa uzur)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan shalat Isya' berjamaah (34)) 

-Penjelasan 

U^i U : Yaitu keutamaan yang ada di dalam 
shalat fajar dan Isya. 

!S£ : Dengan merayap ketika mereka tidak 
bisa beijalan, seperti merayapnya anak kecil. 


JuD 




HADITS KE-384 

jAj 4&1 tiUU “YAl 

‘(Ju-3 4JJl 4&1 olst-tf 1 


238 



Al J-tf 4JJI jj-Lj Jl 4j1 J* jjJu JLgi; 

t£/Zti oj^sul 03 401 1 JjJjJ \j JUi tjjAj 

Jiljll JUi» jUaJa^h Colf lili *^&\ U 13 

(j^JkPVwtaA £$1 0' ^jy“«ol 1*3 £^AJ (^AJI 

£j*3lj dill 4JJI Jj^3 COi}j J-ill 

JjJuj iJ jtiS t jli J-A* oiiptl ££jj j 

40)1 £l& 0i J*3l**' :jJLy 4 J 1 C- 40)1 J**» 40ll 
jjujj aJx Al jJ> 40)1 jjlj 'j& rjClf J15 
fiil j>j 5i\L.\j «ji^zji ^ajjI j&so ji\j 
(S^ 1*"^ 4< ^ Coili (|»Juuj 4*Xc> 40)1 

<3*1* j*^l ^1 C*£ JjI : J\J jo ic%m!I j£3 

JjJ-j j»U3 Cw3l ^4 il>U jl i) o^ill t jli 

llLai lllii jjAj C . Ifr Al J-i Al 

Sjji^ jp J-^ 3 

j*' j? Jl^j CwJI ^ 4*^ 4 j^ l*UxU? 

JjI : f44 ji^ j^S ‘Iji^li oI& jji jloll 
:jLfixu jlii £-i>-3Jl jjl jl 0^ 

Ai jjij jiii iJjJ-jj Ai 4^ S j|& ^ 

Oi «I^S S/l ‘liUi Ji3 S/ :^lij aJlC- Ai j-tf 

Al : jli Al S±j Sih XJ «Al ^1 -Jl jli 

Jl Ajiwfuj £$>j (5^i Uli : jli «plftl ‘dj+ijj 

:jjL-j 4A& 401 1 40)1 jlii 

«Ai ^jdjSl jii Ji jiiJi jp ii Ai 

Al 4^3 iUJu t ^£u 

(o*J) (i J^ULl vV n <^>l) 


Diriwayatkan dari Itban bin Malik m. la 
termasuk shahabat Rasulullah $§ yang turut 
dalam Perang Badar dari kalangan Anshar. 
la pemah menemui Rasulullah |g dan 
bertanya, "Wahai Rasulullah, pandanganku 
sudah buruk sedang aku sering mengimami 
shalat kaumku. Apabila turun hujun, maka air 
menggenangi lembah yang ada di antara 
aku dan mereka sehingga aku tidak bisa 
pergi ke masjid untuk memimpin shalat. Aku 
menginginkan Tuan dapat mengunjungi aku 
lalu shalat di rumahku yang akan aku jadikan 
sebagai tempat shalat." 

Mahmud berkata, "Kemudian Rasulullah 
jg bersabda kepadanya: 'Akan kulakukan 
insyaallah."' 

Itban berkata, "Maka berangkatlah Rasulullah 
3g dan Abu Bakar (ke rumah Itban) pada 
siang hari. Beliau lalu meminta izin (masuk) 
lalu aku mengizinkannya. Beliau tidak duduk 
hingga beliau masuk ke dalam rumah. 
Kemudian beliau bersabda: 'Mana tempat di 
rumahmu yang kamu sukai untuk aku pimpin 
shalat? 1 Maka aku tunjukkan sebuah tempat 
di bagian rumah. Lalu Nabi j$jj berdiri dan 
takbir. Sementara kami berdiri membuat shaf 
di belakang beliau, beliau shalat dua rakaat 
kemudian salam." 

Itban melanjutkan, "Lalu kami suguhkan 
makanan dari daging yang kami masak untuk 
beliau. Maka berkumpullah warga desa di 
rumahku dalam jumlah yang banyak. Salah 
seorang dari mereka lalu berkata, 'Mana Malik 
bin Ad-Dukhaisyin atau Ibnu Ad-Dukhsyun?' 
Ada seseorang yang menjawab, 'la munafik, 
ia tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya.' 

Maka Rasulullah jg bersabda, 'Janganlah 
kamu bicara seperti itu. Bukankan kamu tahu 
ia telah mengucapkan ld ilaha illalldh untuk 
mengharap rida Allah? 1 Orang itu menjawab, 
'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.'" 

Itban berkata lagi, "Kami melihat wajah dan 
nasihat beliau itu untuk kaum munafikin. Lalu 


239 



Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya Allah 
telah mengharamkan neraka bagi orang 
yang mengucapkan 16 itdha iltalldh untuk 
mengharap rida Allah?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Masjid 
di dalam rumah (46)) 

Penjelasan 

<s_s^ jS : Maksudnya kelemahan 

pandanganya. 

: Kami mencegahnya untuk pulang 
selepas shalat. 

Vj>j- : Daging yang dipotong kecil-kecil, 
dimasak dengan air kemudian ditaburi 
tepung setelah matang, sementara jika tidak 
menggunakan daging disebut IjL+Z . 

: datang. 

Jiil X4y «Sal ’AJt ' Yaitu Zat Allah Ta’ala. 

' Yaitu arah beliau menghadap. 

,*£& : Mencari. 


HADITS KE-385 

ilc &\ gjjll £ -Y Ao 

‘fllj 4*1 e> 4jbi ^0 4)Jl JjLfr 4)1 

jo 4^ 

JjLmJI 4^4#> 5&C. 

f ^LJI '°t '• Aa-ji-t) 

(;^LJI psLju 

Mahmud bin Ar-Rabi' asa mengaku bahwa 
ia ingat pada Rasulullah jjg dan ingat pula 
air yang dituangkan dari timba yang ada di 
rumah mereka. Kemudian ia menceritakan 
hadits dari Itban di atas. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Menjawab salam atas imam dan cukup 
dengan salamnya shalat (154)) 

— -Penjelasan - 

Jit : Pemahaman. 

& & : & cjt v'J&l : Ia mengeluarkan air 
minum dari mulutnya. 


BOLEH BERJAMAAH DALAM SHALAT 
SUNAH JUGA SHALAT DI ATAS TIKAR 
DAN KAIN YANG SUCI 

HADITS KE-386 

$ :cJll 4Ul {jfej -fAl 

U 13 jJu y 41)1 4JJl 

:cJ\i bl 4 jJS ^ 1^1 HjjJ <jb£l^ U 13 

S^lil jp ^4 

»-»jj oLot I5J t_»L \\ :;}La)l A : J 

(^pu. 151 fjt^l j*all 

Maimunah » berkata, "Rasulullah gg pernah 
shalat sementara aku berada di sampingnya, 
dan saat itu aku sedang haid. Setiap beliau 
sujud, pakaian beliau mengenai aku." 
Maimunah berkata, "Dan beliau shalat di 
atas tikar kecil." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (6), Bab -.Apabila 
pakaian orang shalat menyentuh istrinya 
ketika sujud (19)) 

Penjelasan 

: Sajadah kecil dari pelepah kurma, dirajut 
dengan benang, disebut khumrah karena 
alas ini menutup wajah orang shalat agar 
tidak terkena tanah, seperti khimar untuk 
menutupi rambut. 


240 



KEUTAMAAN SHALAT JAMAAH 
DAN MENUNGGU SHALAT (JAMAAH) 

HADITS KE-387 

f ‘Ai* C&J -rAV 

o!>U> : jvS jJuy aI I fr Al £jiJl 

AS^Lij ti jp AjjJ 

tijJ lil ^>1^1 ‘*fj* 
ojlap- Jal£ |li «sSUall ^1 S/ J^*JL2l J?jj 
‘A^S Ajjl iisj 

SS- lijj <JUJU*bJI Ji'JO 

^IS U Afe u^Ul a Jl& ^*aJj <a**uJ£- c«j^ U 
j#JI Jiftl fjltf :a!s ‘fai <5 j|l a*JS- £ 
A*j dij}^ p U J&j I 
■»*— • J OLJ1 v_jI av .-OLJI uA^ A : J tSj'iM *»->J-t) 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi ag, 
beliau bersabda: "Shalat berjamaah lebih 
utama dari shalat seseorang secara sendirian 
di rumah atau di pasarnya sebanyak 25 
derajat. Dika salah seorang dari kalian 
berwudhu lalu membaguskan wudhunya 
kemudian pergi ke masjid dengan tidak ada 
tujuan lain kecuali shalat, maka tidak ada 
langkah yang dilakukannya kecuali Allah 
akan mengangkatnya dengan langkah itu 
setinggi satu derajat, dan menghapus darinya 
satu kesalahan hingga dia memasuki masjid. 
Dan jika telah memasuki masjid, maka ia 
dihitung dalam keadaan shalat selagi dia 
meniatkannya, dan para malaikat akan 
mendoakannya selama ia masih berada di 
tempat shalatnya: Ya Allah ampunilah dia. 
Ya Allah, rahmatilah dia. Selama ia belum 
berhadats" 


(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: Shalat 
di masjid pasar (87)) 

Penjelasan --- 

iri iuli jJ £ : Selama ia tidak melakukan hal- 
hal yang membatalkan wudhu. 


HADITS KE-388 

Jv5 : JV5 si Ifr AJd! Cfj U) -TAA 

si '>* aJl& 4Jdl fp ^2J1 

j&i <5^13 (LajuuI jSUaJl 

# i£? p\zj\ g \&4 jz ajji 

j»£> p ^SLi JsjJl 

<j vjU n V : t3 (£)UvJI <>-pA) 

(ScU> 

Abu Musa m berkata, "Nabi jg bersabda: 
'Orang yang paling banyak mendapatkan 
pahala dalam shalat adalah mereka yang 
paling jauh (ke masjid), lalu yang paling jauh 
perjalanannya. Dan orang yang menunggu 
shalat hingga dia melaksanakan shalat 
bersama imam lebih besar pahalanya 
daripada orang yang melaksanakan shalat 
kemudian tidur/" 18 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" ( 10), Bab: Shalat 
Shubuh dengan betjama'ah (31)) 

- Penjelasan - 

ufili fiiSjf : Yang paling jauh jaraknya ke 
masjid demi memperbanyak langkah menuju 
masjid. 


18 Maksudnya orang yang shalat sendirian atau tidak 
menunggu imam ( Shahth Al-Bukhari Tahqiq Dr. Musthafo 
Dib Al-Bugha 1/233) 


241 



BERJALAN KE MASJID ITU 
MENGHAPUS DOSA DAN 
MENINGGIKAN DERAJAT 

HADITS KE-389 

Z\ 4&1 dJjJa -rA*\ 

jJ : A-J-fr 4A3l 4A3l 

U <L**- |»jj jT A*i J*m 1 u olL 

^ i* c£ri ^ & Cpi iy* 

aWI ol^Lal! (iAJ jki :J\i Uxmi 

\sifiiu 

.-A' T c-ilj* oUS” ^ :j OyUJI a*>1) 
(«jUS*^ 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah a® bahwa 
ia mendengar Rasulullah % bersabda: 
"Bagaimana pendapat kalian seandainya 
ada sungai di depan pintu rumah 
salah seorang dari kalian, lalu dia mandi lima 
kali setiap hari? Apakah kalian menganggap 
masih akan ada kotoran (daki) yang tersisa 
padanya?" 

Para shahabat menjawab, "Tidak akan ada 
yang tersisa sedikit pun kotoran padanya." 
Lalu beliau bersabda, "Seperti itu pula 
dengan shalat lima waktu, dengannya Allah 
akan menghapus semua kesalahan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Shalat lima waktu adalah kafarah (6)) 


karena mengacu pada oljiill iist , faedah 
perumpamaan ini adalah sebagai penegasan, 
dan sesuatu yang masuk akal dijadikan 
seperti sesuatu yang nyata. Ad-Damamini 
rhu. menjelaskan, sebagai perumpamaan, 
Nabi jgg menyamakan kondisi muslim yang 
melakukan sebagian dosa, yang menjaga 
shalat lima waktu dalam menghilangkan 
kotoran dan bersuci dari kotoran segala 
keburukan, dengan kondisi orang yang 
mandi di sungai yang ada di depan pintu 
rumahnya sebanyak lima kali sehari dalam 
membersihkan badan dari segala kotoran. 


HADITS KE-390 

L2>) 

Ijtfr : J15 pL^jj aIIc- 4l)t 

03 j' Iaa ly* 2Jji AJJl ifrl £\jj 

J1 Ufc O- J*» vt, rv vbS’ V v cSjLUI <^>i) 

(j-lj 

Abu Hurairah ag meriwayatkan dari Nabi $§, 
beliau bersabda: "Barang siapa datang ke 
masjid pada pagi dan sore hari, maka Allah 
akan menyediakan baginya tempat tinggal 
yang baik di surga setiap kali ia berangkat ke 
masjid pada pagi dan sore hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Barang 
siapa yang berangkat ke masjid dan barang 
siapa yang menuju kepadanya (37)) 


-Penjelasan 

jyb U : Wahai pendengar, apa yang kau kira. 
Tutur kata digunakan untuk makna dugaan. 
nyi j* : Dari kotorannya. 

Ui£i.t aj iiii jias : Yaitu dosa-dosa kecil, kata 
kerja disebut dalam bentuk mudzakkar 


Penjelasan- - 

SijS : Tempat untuk singgah, za' kata ini 
kadang juga disukun, sama seperti kata 'unuq 
dan , unq. 


242 



SIAPA YANG PALING LAYAK 
MENJADI IMAM 

HADITS KE-391 

: Jls «U£ 4AJl \ «iUU Co aji- YA\ 

^ 

tUlij iIU-j oiA? £itl 

b*?j \ : JIS t&Jlil j| liSJC 

CPj-b S^l^aJI Ojoa»- lili i\jL&j 

I I <|L£»i>'l ^=J 

<j Oa}J ^ sOtiS/i i— >kS" V :j Aa-p-t) 

(•*»-\j o >y 


Malik bin Al-Huwairits m berkata, "Aku 
mendatangi Nabi $jj dalam rombongan 
kaumku. Kami tinggal bersama beliau 
selama 20 hari. Beliau adalah orang yang 
penuh kasih sayang. Ketika beliau melihat 
ada kerinduan kami kepada keluarga kami, 
beliau bersabda: 'Kembalilah kalian kepada 
mereka, bergabunglah bersama mereka, 
ajari mereka dan shalatlah bersama mereka. 
3ika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah 
seorang dari kalian mengumandangkan 
azan dan hendaklah yang mengimami shalat 
kalian adalah yang paling tua di antara 
kalian.'"'» 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Siapa 
yang mengatakan hendaknya salah seorang 
mengumandangkan azan pada waktu safar 

(17)) 


19 Ini dilakukan jika tingkatan mereka sama dalam hal 
keilmuan dan keutamaan karena sama-sama hidup pada 
masa Nabi jg. ( Shahth At-Bukhirt Tahqiq Dr. Musthafa 
Dib Al-Bugha 1/226) 


SUNAH MEMBACA DOA QUNUT 
PADA SETIAP SHALAT JIKA KAUM 
MUSLIMIN TERTIMPA MUSIBAH 


HADITS KE-392 

6 § #)l c&j sjjjA -n* 

<jO- 4*Ifr 4J0l ^0 4jl)l 
tiAJj lljj l y»} <UJt ^tn 

& ^uLuj iy>Qj M 

jl^Ul J-JI iacoj 

(J— Jp 

**) ^ o£«jj (ji y J L J' (JaIj .ouijj 

Oi»- tS>4i vV 'M '* : j 

(■***--» 

Abu Hurairah s®5 berkata, "Rasulullah jg£ 
ketika mengangkat kepala (dari rukuk) 
mengucapkan: Allah mendengar pujian 
orang yang memuji-Nya. Wahai Rabb kami, 
dan milik-Mu lah segala pujian. Kemudian 
beliau berdoa untuk beberapa orang 
dengan menyebutkan nama mereka: 'Ya 
Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, 
Salamah bin Hisyam, Ayasy bin Abu Rabi'ah, 
dan orang-orang lemah dari kaum mukminin. 
Ya Allah, timpakanlah kerasnya siksa-Mu 
kepada Mudhar dan jadikanlah siksa-Mu 
untuk mereka berupa paceklik yang terjadi 
pada zaman Nabi Yusuf.' 

Pada waktu itu, orang-orang penduduk 
Masyriq dari kaum Mudhar menyelisihi 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan"(10), Bab: Bertakbir 
ketika sujud (128)) 


4$ 


243 



HADITS KE-394 


i ilil : iXjSl artinya sangat bertumpu pada 
kaki, maksudnya keraskan siksamu atau 
hukumanmu. 

liiii-lj : jadikan masa-masa kemarau 
itu. Berdasarkan lafal ini, ulama bahasa 
membolehkan merujukkan kata ganti pada 
kata yang paling terakhir secara lafal maupun 
urutan, jika kata yang diberitahukan, 
disampaikan dengan suatu kabar yang 
menjelaskan kata tersebut, seperti firman 
Allah es , " Hidup hanyalah kehidupan kita di 
dunia ini saja.” (Al-An’^m: 29) Kata yang kita 
bahas ini termasuk bagian yang tertera dalam 
ayat ini. 

ok- : jamak maksudnya masa kemarau. 

: Tujuh tahun masa sulit kemarau, 
masa musibah dan ujian berlangsung 
lama, kemiskinan dan kesusahan mencapai 
puncaknya. 


uift %S\ (j£?J pot -VU 

:J\i «ojlisi \Sl\ cjtl :j\l 

Jbu cJi <2\ l\ j 51 :cJli9 J-3 

4&1 p iC>J% : jlil 

Jp JUU CUJ iil tjjllj 

O***-» ^ 

^ j^Ul JLti) 

6#j fpAj&is tjSfji ^3 

j£j «J J3 Ul «lifr jJJ-j aII» 4JJ1 *£i)l 

U ^>1 Jp 

Cy* Jp v'* * :S 0^' V^ oA : ii 

(IA4C 


HADITS KE-393 

cii : jvl «ilc. &\ cse'j jii -nr 
5y ij Jp^ju ijiA jdij aIIc- Al J-i 

JJ OjtfJI oU Y : Jij II H :j £,UJI **->->) 

(»A«J 

Anas bin Malik m berkata, "Nabi $§ pernah 
melaksanakan qunut selama satu bulan untuk 
mendoakan (kebinasaan) atas suku Ri'la dan 
Dzakwan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Witir" (14), Bab: Qunuf 
sebelum dan sesudah ruku' (7)) 

— Penjelasan--- 

515^3 : Dua kabilah dari Sulaim kala 

mereka membunuh para sahabat yang hafal 
Al-Qur’an. 


Hadits Anas. Ashim m berkata, "Aku bertanya 
kepada Anas m tentang qunut sebelum 
rukuk. Aku tanyakan: Ada orang menyakini 
bahwa Anda qunut setelah rukuk? Maka dia 
menjawab, 'Orang itu berdusta/ Kemudian 
ia bercerita kepada kami hadits dari Nabi 
bahwa beliau pernah membaca doa qunut 
setelah rukuk untuk memohon kebinasaan 
orang-orang yang masih hidup dari Bani 
Sulaim/ 

la berkata lagi, 'Beliau mengutus 40 atau 70, 
(ia ragu jumlah pastinya), para penghafal Al- 
Our'an kepada beberapa orang musyrikin. 
Beliau menawarkan para penghafal Al- 
Our'an itu (mengajari) mereka namun 
mereka membantainya. Saat itu sudah ada 
perjanjian antara mereka dan Nabi $g. Aku 
belum pernah melihat beliau marah seperti 
marahnya beliau terhadap para pembantai 
itu/" 


244 



(HR. Bukhari, Kitab: "Upeti/Pajak" (58), 
Bab: Doa seorang imam atas siapa yang 
melanggar perjanjian (8)) 

Penjelasan 

iij U jit j& i-$j Ml ; Beliau tidak 
sedih atas kematian seorang pun melebihi 
kematian mereka (para sahabat yang hafal Al- 
Qur'an yang dibunuh orang-orang musyrik). 


HADITS KE-395 

tSiu :jl3 -T \ 0 

jLjj JUj ZjjC* aILc- &\ ^i)l 

p—JJ ^1)1 ^0 d 

^ l^g-s» culd U Jp 

4JJl Lw Afr 51 : Jjjuj « 

J* vL OA A ‘4 4*>t) 

(a&^i 

Anas m meriwayatkan bahwa Nabi % 
pernah mengutus sekelompok pasukan yang 
disebut dengan Ourra ' (para penghafal Al- 
CIuKan), lalu mereka dibunuh. Maka belum 
pernah kulihat Nabi bersedih atas suatu 
bencana seperti yang beliau dapati pada 
mereka. Lalu beliau qunut selama satu bulan 
dalam shalat Shubuh sambil mengucapkan: 
"Sesungguhnya Ushayyah telah bermaksiat 
kepada Allah dan Rasul-Nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: Doa 
atas orang-orang musyrik (58)) 

Penjelasan - 

iijii» jUl : Karena mereka lebih sering 
mempelajari Al-Qur’an dari yang lain, 
mereka berjumlah tujuhpuluh orang, Nabi 
2§5 mengutus mereka ke Najd untuk menyeru 


penduduk setempat masuklslam, saatmereka 
singgah di Bir Ma’unah, Amir bin Thufail 
bersama sekelompok orang menghampiri 
mereka lalu membunuh mereka, 
iij : Sedih. 

4^ Ol : Bentuk tashghir kata Asha, nama 
sebuah kabilah terkenal. 


MENGQADHA' SHALAT YANG 
TERLEWAT DAN SUNAH 
MENYEGERAKAN MENGQADHA’NYA 

HADITS KE-396 

\y^ “TS*\ 

tjw ££ j J lLJ aJl£> 4JJ1 

Jjl 5 ^ w J l COLAjji (Jj>- 

iaijj S t J aI ixLL>/i 

< JajJLd <ul£« jJSjj &l 4Ail 

i^\j jut jjl JuLImAI 

4iii 

(3j^^ folJL*Jl \L jjAi aJl& 

jSls \j : jll uii Uia £ ^jl3l (3^ 

: jlS \Iia <])1 U 

‘' i -3 (^)1 

ojj «AJJU OjSj &\ 

lit juo IjijAmi Iwkft \JLrtnJaC 1 

«UJI jjI :l$) iliii iJiU» 

«ilifcl pU S/ Z\ 


245 



4^3 Jl gusii tHj fii fdi 

4JJI Uj :cJ\S j»-Lwj Agifr 4JJl 4JJI 
-£iJl IjLluiill J*. lAyri^ g£Li |lli 

jjfr dJoJJ^ ^j]| 45ii^sS |JuMj Ajjl 

3 (l^jSlj«J^>\i 4Juji l|ll l$jl 

J^- ‘'i'Uafr Uj^ii 

|U aj! Jic- «jlSlj llx« aj^S Ja” U!^li iLjj 

:J\5 p * JJl ^ alisstf ££j 

y* I 4 J ^PtS jJssJJg’ \ji lylft 
^ei jJ> jl j9i+»\ C*Jp :cJUj I 4 UI cJI 

«1^31 cUii 3I3IS AjJl JJ4» UT 

^^i:S 

oU'ikc- vjU fo :i__jUll LjbS" 'W ^SjUJI 4^5-t) 

Abu Raja' berkata, telah bercerita kepada 
kami 'Imran bin Hushain bahwa mereka 
pernah bersama Nabi gg dalam suatu 
perjalanan. Mereka terus berjalan sepanjang 
malam itu hingga ketika menjelang Shubuh, 
mereka beristirahat di suatu tempat lalu 
mereka mengantuk hingga tertidur sampai 
matahari sudah tinggi. Orang yang pertama 
kali bangun adalah Abu Bakar, la tidak 
membangunkan Rasulullah ^ sampai beliau 
terbangun sendiri. Kemudian Umarterbangun, 
Abu Bakar duduk dekat kepala beliau $jj lalu 
bertakbir dengan mengeraskan suaranya 
hingga Nabi jgg terbangun. Kemudian beliau 
keluar (dari tenda) lalu menunaikan shalat 
Shubuh bersama kami. 

Sementara itu ada. seorang laki-laki dari 
suatu kaum yang memisahkan diri tidak 
ikut shalat bersama kami. Setelah selesai, 


beliau bertanya, "Wahai fulan, apa yang 
menghalangimu untuk shalat bersama kami?" 
Orang itu menjawab, "Aku sedang junub." 
Lalu beliau memerintahkan orang itu untuk 
bertayamum dengan debu, lalu ia shalat. 
Kemudian Rasulullah jgjj menyertakan aku 
dalam berkendaraan bersaiha beliau 
untuk meneruskan perjalanan sampai kami 
merasakan kehausan yang sangat. Ketika 
kami sedang berjalan itu, ada seorang 
wanita yang (menunggang untanya) 
dengan kedua kakinya yang terjuntai bebas 
di antara kantung besar berisi air yang 
sering diistilahkan mizadah. Kami bertanya 
kepadanya, "Di mana ada air?" Wanita itu 
menjawab, "Tidak ada air." Kami bertanya 
lagi, "Berapa jarak antara keluargamu 
(rumahmu) dan air?" Wanita itu menjawab, 
"Satu hari satu malam." Maka kami berkata, 
"Ayo kita temui Rasulullah jjg." Wanita itu 
bertanya, "Siapa itu Rasulullah?" 

(Kami berangkat bersama wanita itu, tapi) 
kami tidak menceritakan perihal Rasulullah 
kepadanya hingga kami menghadap Nabi jgg 
bersama wanita itu. Lalu wanita itu bercerita 
kepada beliau sebagaimana dia bercerita 
kepada kami hanya saja ia menambahkan 
bahwa ia adalah seorang ibu dengan anak- 
anaknya yang yatim. Maka beliau meminta 
kantong air milik wanita itu, lalu beliau 
mengusap tali penutup kantong air tersebut. 
Akhirnya kami yang berjumlah 40 orang laki- 
laki dalam keadaan kehausan dapat minum 
air hingga puas, dan setiap orang dari kami 
memenuhi kantong air dan tempat minum 
lainnya milik masing-masing. Kecuali satu 
hal, yaitu kami tidak memberi minum seekor 
unta yang memang senantiasa masih ada air 
yang tersisa padanya. 

Kemudian beliau berkata, "Bawalah 
kemari apa yang ada pada kalian." Maka 
dikumpulkanlah untuk wanita itu daging 
dan kurma-kurma hingga ia menjumpai 


246 



keluarganya lalu berkata, "Aku telah 
berjumpa dengan orang yang paling 
menakjubkan (sihirnya) atau dia seorang 
nabi sebagaimana mereka mengakuinya." 
Lalu Alah Ta'ala memberi hidayah kepada 
kaum tersebut melalui perantaraan wanita itu, 
wanita itu masuk Islam begitu juga kaumnya 
di kampung itu. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Riwayat Hidup" (21), 
Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam 
(25)) 

Penjelasan 

ijilt : Berjalan di awal malam. 

: Singgah di akhir malam untuk istirahat. 
jL&IiS : Lalu mereka tertidur. 
jljiJV : Shalat Shubuh. 

Zjpi : Hewan tunggangan yang ditunggangi, 
fa’ul yang bermakna maful. 

: Dilepas. 

yoSlji : Bentuk mutsanna kata artinya 
tempat minum atau geriba. 

Csy : Wanita yang memiliki anak-anak yatim. 
gjiyj I : Bentuk mutsanna kata yaitu 
mulut geriba. 

ylSt : Wadah kecil dari kulit untuk menimba 
air (timba). 

: Terbelah. 

gjsi» & idi artinya air memancar dari mata 
air. Ibnu Sayyidah menjelaskan, \Jk iull Jj 
artinya air mengalir, artinya menetes, 
fjill : Sejumlah orang yang singgah bersama 
keluarga masing-masing di dekat sumber air. 


HADITS KE-397 

ji- 4JJl (jbj -YAV 

jAAj fezA *Ja :j\I jjuuj 4&1 


sSliJi jjfj) «ajS $ sjuT Sf «UjfS bi 

(;^UI SSs Nj ju*j % U /i lij 
Anas bin Malik m meriwayatkan dari 
Nabi IJg, beliau bersabda, "Barang siapa 
lupa suatu shalat, maka hendaklah dia 
melaksanakannya ketika ia ingat. Karena 
tidak ada tebusan untuknya kecuali itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Bara siapa lupa mengerjakan shalat 
hendaknya ia shalat apabila mengingatnya, 
dan tidak mengulang kecuali shalat itu (37)) 

- Penjelasan 

: Agar kau mengingat-Ku di dalamnya 
(shalat). 


247 




BAB 6 

SHALAT MUSAFIR 
DAN TATA CARA QASHARNYA 


HADITS KE-398 

Ujlfr Al tj&j pl liilc- -WA 

ttte- Still Al :cJll 
‘>^11 oJ|ll 3 O&^J 

«Ujj 

<j oljLaJl C«iji <_iir \ :;}La)l t-ibS” A :j ^jUJI A^i-i) 

Aisyah Ummul Mukminin «s berkata, "Allah 
telah mewajibkan shalat. Saat (pertama 
kali) Dia mewajibkannya adalah dua rakaat 
dua rakaat, baik saat mukim atau musafir. 
Kemudian ditetapkanlah ketentuan tersebut 
untuk shalat safar (dalam perjalanan), dan 
ditambahkan lagi (rakaat) untuk shalat ketika 
mukim." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Bagaimana diwajibkan shalat ketika isra ' (1 )) 

HADITS KE-399 

££> 4JJl 'J+£- cto-k»- -VW 

»jl jJLwj aJl& 4JJl 


di. jiirj 51^ JuJ) •js's Jf Ai jvl 5 ^IIji £ 

( 4 JU*> t^Mil AUl 

^>1*5» jj ^ «_»L \N iS^Lall jS-ojj i->bS” NA Aa-yS-t) 

Hadits dari Ibnu Umar dari Hafsh bin 
Ashim, berkata, "Ibnu Umar meriwayatkan 
kepada kami, ia berkata, 'Aku pernah 
menemani Nabi j% dan aku tidak melihat 
beliau melaksanakan shalat sunah 1 dalam 
safarnya. Dan Allah 82? berfirman: Sungguh 
telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu "(Al-Ahz6b: 21) 
(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Tidak melaksanakan shalat sunnah 
sesudah dan sebelum shalat fardhu ketika 
safar (11)) 

Penjelasan 

£4 : Shalat rawatib sebelum dan setelah 
shalat fardhu. 
sp{ : Teladan. 


1 Yakni sunah rawatib, yaitu shalat sunah yang mengiringi 
shalat fardhu baik sebelum atau sesudahnya. (Ibnu Hajar; 
Fathul BarT 2/577) 


249 



HAD1TS KE-400 

cJS-i :jl3 «Ufr AUl (jbj ^1 -t*» 

4i>-xJU 4 J 1 & 4JUl *gi)l J$la)l 
i^oiSj AjLJlSI'I cUuJl 

'M v-Aj 9 S^Lall j^alS >_jbS* >A :j ijljUdl <L>-p-t) 

(^i/E/- 

Anas as berkata, "Aku shalat Zhuhur bersama 
Nabi 3 $s di Madinah sebanyak empat rakaat, 
sedangkan ketika di Dzul Hulaifah dua 
rakaat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Mengqashar shalat apabila telah 
keluar dari tempat tinggalnya (5)) 

HADITS KE-401 

j\j «ilc- i)! -M 

<I| (j* AU' 

J j-i* 6^ 

: jli JisyJ iJUii &-uJl 

\jujl IjaJu 

j *U- L» i_>b \ (_»bS' \A :j A^i-1) 

Cr"i tf°- f* 5 * ffj jt-a5=JI 

Anas as berkata, "Kami pernah bepergian 
bersama Nabi m dari Madinah ke Mekah. 
Beliau melaksanakan shalat dua rakaat dua 
rakaat hingga kami kembali ke Madinah " 
Yahya bin Abu lshaq bertanya kepadanya 
(Anas), "Berapa lama kalian tinggal di 
Mekah?" la menjawab, "Kami menetap di 
sana selama sepuluh hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Hal-hal yang berkenaan dengan 


qashar dan berapa hari orang bermukim 
hingga bisa mengqasar shalat? (1 )) 


MENGQASHAR SHALAT DI MINA 

HADITS KE-402 

: JIS ij*£> 4JJl C-^X-> - i*7 

J-j jfoj aIIE ^iii 

P *&*l & 5** && £5 J=^. 

vjSf 

((_j-J ;^LaJI i— >U t :J^Lal\ j^oju obS" \A :<j 4»-j»>t) 

Abdullah bin Umar M berkata, "Aku pernah 
shalat bersama Nabi %% di Mina dua rakaat. 
Begitu juga ketika aku shalat bersama Abu 
Bakar, Umar dan juga bersama Utsman pada 
awal pemerintahannya. Namun, kemudian ia 
menyempurnakannya (empat rakaat) " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Shalat di Mina (2)) 

HADITS KE-403 

AUl Jji?j < t**5 Ctf “t’T 

<j^J 4&' jll <U£> 

CfcH*5j tililj JIS Ui Uo Jo I 

(,_j»j •iLflll <_jU At obS” r» : j c5jU«Jl *^i-i) 

Haritsah bin Wahb Al-Khuza'i m berkata, 
"Nabi jg mengimami kami shalat dua rakaat 
ketika di Mina, saat itu jumlah paling banyak 
dari sebelumnya dan dalam keadaaan 
aman." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Shalat di 
Mina (84)) 


250 



SHALAT DI TEMPAT TINGGAL 
KETIKA HUJAN 

HADITS KE-404 

^ 5^ 4jI £jl «Lo> -1*1 

P/J'*'? 1 g, Ijl* Sll : jl3 p <gjj £ Oli 
^*lj 0* 4>fr <U3l 41)1 Jj,, - j ^)l : JIS 

S/l :Jj£> < jla^J jJj Oli 4j£j fiolf lil «Jij^l 

>11 ^ <-ai> vV t* =d'&' oUT V :j A^i-t) 

(<l=»j j o' 

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah 
mengumandangkan azan pada malam yang 
dingin dan berangin. Kemudian ia membaca, 
"Shalatlah di tempat tinggal kalian." 
Kemudian ia berkata, "Jika malam sangat 
dingin dan turun hujan, Rasulullah 
memerintahkan muadzin untuk mengucapkan, 
'Shalatlah di tempat tinggal kalian/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keringanan ketika hujan dan alasan shalat di 
rumah (59)) 

Penjelasan 

: yaitu rumah, . tempat tinggal, dan 
hunian, jamak dari kata Jij , rumah seseorang 
dalam bahasa Arab disebut maskan dan 
rahl, \sJUy jj : yaitu kami tiba di rumah- 
rumah kami. Dingin yang dimaksud dalam 
hadits ini adalah udara yang sangat dingin 
sekali. Udara panas sama seperti udara 
dingin karena sama-sama memberatkan, 
baik hujan terjadi pada malam ataupun 
siang hari. Ulama mengkhususkan angin 
dalam hadits ini sebagai angin kencang dan 
terjadi pada malam hari, karena pada saat 
itu angin kencang sangat memberatkan, 
berbeda ketika terjadi di siang hari. Ibnu 


Umar mengiyaskan angin kencang dengan 
hujan, karena sama-sama memberatkan. 
Shalat di rumah lebih umum dari apakah 
dilakukan secara berjamaah atau sendirian, 
namun umumnya shalat di rumah dilakukan 
sendirian. Maksud asli shalat beijamaah di 
lakukan di masjid. 


HADITS KE-405 

| yj jll #1 -l*© 

JJu Sli 4i\ Jj-^j Iju^t 51 JLfMil cJi lil 
jjfAiJI 5^ ^ IjLtf* J3 «StiJI Jp 

AJuiU £l jl> jA aJurJ) : j\i 

. ■* »•+*** + , * ,2 >• > ? J,,, 

OJb> (jlj ci» yc> 

Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya 
ketika hari turun hujan, "Jika kamu sudah 
mengucapkan: Aku bersaksi bahwa 

Muhammad adalah utusan Allah, janganlah 
kamu sambung dengan: Marilah mendirikan 
shalat. Tapi serukanlah: Shalatlah di tempat 
tinggal masing-masing." 

Lalu orang-orang seakan mengingkarinya. 
Maka Ibnu Abbas berkata, "Itu pernah 
dilakukan oleh orang yang lebih baik 
dariku. Sesungguhnya shalat Jumat adalah 
kewajiban dan aku tidak suka memperberat 
kalian, sehingga kalian berjalan di tanah 
becek dan licin." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jum'at" (11), Bab: 
Keringanan bagi siapa yang tidak menghadiri 
shalat Jum'at karena hujan (14)) 


251 



- Penjelasan 

3 '• Lafal ini sebagai pengganti 
jSUJI je & • setelah itu lafal adzan berikutnya 
dibaca hingga tuntas. 

ojc iili-l oj : Yaitu wajib, andai 

engkau membiarkan muadzin tetap 
mengumandangkan; sStiJl Ja & , tentu yang 
mendengar seruan ini bersegera datang 
ke masjid pada saat hujan, sehingga hal 
itu memberatkannya, untuk itu engkau 
menyuruh muadzin mengumandangkan; l JLi 
CJ agar orang-orang tahu bahwa hujan 
termasuk salah satu uzur yang merubah 
azimah menjadi rukshah. 

: yaitu aku membuat kalian berada 
dalam kesulitan, artinya dosa, : 
Tergelincir, bisa dibaca dengan ha' disukun 
atau difiathah. 


HADITS KE-406 

$ : j\S ‘Ujlc. AjJl Qej -1*1 

& 

«aUjI <aj asL> 1 j 

(>JI vV 't :j sg/M A^p-t) 

Ibnu Umar BS berkata, "Nabi gjj pernah shalat 
dalam perjalanan di atas kendaraannya ke 
mana pun hewan itu menghadap. Beliau 
mengerjakannya dengan isyarat, yaitu 
pada shalat lail selain shalat fardhu. Dan 
beliau juga mengerjakan shalat witir di atas 
kendaraannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Witir" (14), Bab: Witir 
dalam safar (6)) 


- Penjelasan 

k> : Sehingga arah perjalanannya 

menjadi kiblat baginya.' 


HADITS K.E-407 

< 3 *° ^ -i’V 

-V 'S . i " i , = , ^ 

jA w JI ^ h l i) a 1 L& Alll 

a j «L.13 j$> 

j 't i-»kS* M 4*p>t) 

(ULij ji-J\ 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin 

Rabi'ah m bahwa ia melihat Nabi jg 

mengerjakan shalat sunah pada malam 
hari dalam perjalanan di atas punggung 
hewan tunggangannya ke mana saja arah 
kendaraannya menghadap. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Melaksanakan shalat sunnah 
sesudah dan sebelum shalat fafdhu dalam 
safar (12)) 


Penjelasan 

Nafilah. 


HADITS KE-408 

: J\S y. 

olijJtli j*J3 tjfc?' L*ol uLaL-I 

b b? jp 

:cJJ5j (aIa^II jImS (Jjo 

: «aJLaJI jUJ 

a]a»I P aLJ jdw} aIIc. ajjl 


252 



:^Lo oU v s^LJI j^aS ijbS’ >a .- j < 5 jU<JI ^-p-t) 
GU-ijp 

Hadits Anas bin Malik. Anas bin Sirin 
berkata, "Kami menemui Anas bin Malik m 
sekembalinya dari negeri Syam di daerah 
Ainu Tamar. 2 Aku melihat dia sedang shalat 
di atas keledai menghadap ke samping yaitu 
sebelah kiri arah kiblat. Maka aku tanyakan 
kepadanya, 'Aku melihat Anda shalat tidak 
menghadap kiblat?' Maka ia menjawab, 
'Seandainya aku tidak melihat Rasulullah jgjj 
mengerjakan seperti itu, pasti aku tidak akan 
mengerjakannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(1 8), Bab: Shalat sunnah di atas keledai (10)) 

--Penjelasan 

: Sebuah tempat di ujung Irak 
berbatasan dengan Syam. 


BOLEH MENJAMAK SHALAT 
KETIKA SAFAR 

HADITS KE-409 

<1*4 '•£> &! (j£?j jj! vloA» 

lij a . %Lc- 4jjl 4jjl 

S 

3 :OLall i— \f\ :j <a-p-t) 

UJ's) 

2 Nama tempat di ujung Irak sebelah negeri Syam ( Shahth 
AI-BukhSit Tahqiq Dr. Musthafa DibAI-Bugha 1/371). 
Dalam Kitab At-MasA’il disebutkan, Imam Ahmad 
menafsirkan bahwa maksud hadits ini adalah 
mengakhirkan shalat pertama dan menyegerakan shalat 
yang kedua pada awal waktu. Hal ini selaras dengan 
penafsiran Abu Asy-Sya'tsa', Amru bin Dinar, dan lainnya. 
[Fatbul Biri Ibnu Rajab 4/44). 


Abdullah bin Umar ® berkata, "Aku melihat 
Rasulullah jika tergesa hendak berangkat 
dalam safar, beliau mengakhirkan shalat 
Maghrib dan menjamaknya dengan shalat 
Isya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Shalat Maghrib tiga rakaat dalam 
safar (6)) 

HADITS KE-410 

:Jl! Alt 4Ul tiUU -H* 

4JJI 4jjl 

«jsoiJi cij ji 6? Jli 

jiiji ^ jijS 

JAjI 13J vV 't >-a£> 'A : <j t£>M **->-') 
(v£> «A’b '■*•**# 

Anas bin Malik £& berkata, "Rasulullah ^ 
apabila berangkat bepergian sebelum 
matahari condong, beliau mengakhirkan 
shalat Zhuhur hingga waktu shalat Ashar. 
Kemudian beliau berhenti lalu menjamak 
keduanya. Dan apabila matahari condong 
sebelum berangkat, beliau shalat Zhuhur 
terlebih dahulu kemudian berangkat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Apabila berangkat bepergian 
setelah matahari condong ke barat, Nabi 
shalat Zuhur terlebih dahulu terus berangkat 
( 16 )) 

----Penjelasan- 

JLl.ll) : Matahari condong ke barat, ini 
ketika bayangan mulai muncul. 


253 



MENJAMAK SHALAT KETIKA MUKIM 

HADITS KE-411 

ils> 4*1 j* -l\> 

LjLo fLj aJlC' 4jjl 4jjl w«L*S» 

J uu jJ (j'* vV *“* <— " : i3 t£)U»JI 

Ibnu Abbas m berkata, "Aku pernah shalat 
bersama Rasulullah % delapan rakaat 
dengan dijamak dan tujuh rakaat dengan 
dijamak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Orang yang tidak mengerjakan shalat 
sunnah setelah shalat fardhu (30)) 

Penjelasan 

&U5 : Delapan rakaat; Zhuhur dan Ashar 
dijamak, keduanya tidak dipisah dengan 
shalat sunah. 

ULy : Maghrib dan Isya. 


BOLEH BUBAR SHALAT DARI 
SEBELAH KANAN DAN KIRI 

HADITS KE-412 

4*1 (jSfj Ji 4*1 X+£. -Uf 

# &A &£ S j\l iilp 

^ <-i /ali S/ ui 5i 

\jtr^ j*^ , **y 4jJ.fr 4iil ^g2Jl Colj Juii CmJ 

j* o 

ol s*>% Jlsittl vV w» oufin vtS' v '4 tfjIM *!->* 
(JUA», 0^ 


Abdullah bin Mas'ud es berkata, "Janganlah 
salah seorang dari kalian memberi peluang 
sedikit pun kepada setan untuk mengganggu 
shalatnya; ia berpendapat bahwa tidak 
boleh seseorang beranjak pergi kecuali dari 
sebelah kanannya. Tapi sungguh aku melihat 
Nabi jg sering beranjak pergi dari sebelah 
kirinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Berpaling dan beranjak dari sebelah kanan 
atau kiri (195)) 


MAKRUH SHALAT SUNAH 
KETIKA IQAMAT 

HADITS KE-413 

tjjfj ijUS» tiUU J» 4*1 -Ufr -UT 

| JUj 4 jJlC- 4*1 41)1 0^ < 4ifr 4)ll 

Uli cUlil jtij 

Ai d>Sl jUUj aIJls> 4*1 4*1 JjUj 

4*lfr 4*1 4i)l 2J JlSj «^«iSJl 

c~jt oL tA :0»iSl V lSjUJI **>!) 

Diriwayatkan dari Malik Ibnu Buhainah m 
bahwa Rasulullah gjj pernah melihat seorang 
laki-laki shalat dua rakaat, padahal iqamah 
telah dikumandangkan. Setelah Rasulullah 
selesai shalat, orang-orang mengerumuninya 
dan beliau berkata kepadanya, "Apakah 
kamu shalat Shubuh empat rakaat? Apakah 
kamu shalat Shubuh empat rakaat?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apabila 
shalat telah didirikan maka tidak ada shalat 
kecuali shalat lima waktu (38)) 



Penjelasan 

ir&l <i «LS : Dikerubungi orang-orang. 


SUNAH SHALAT TAHIYATUL MASJID, 
MAKRUH DUDUK SEBELUM 
MENGERJAKANNYA, DAN 
DISUNAHKAN KAPAN SAJA 

HADITS KE-414 

tilc 401 sSlid &\ -t\l 

: JV5 4Wl 4JUl J ij**j ^>1 

J 4 CXf^J 

uJbpll Jdo ISI ^ 1 - r.%J\ A cSjUJI 

Abu Qatadah As-Salami s» meriwayatkan 
bahwa Rasulullah bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian masuk masjid hendaklah 
shalat dua rakaat sebelum duduk." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Apabila 
kalian masuk masjid hendaklah shalat dua 
rakaat (60)) 


SUNAH SHALAT DUA RAKAAT 
BAGI ORANG YANG BARU TIBA DARI 
PERJALANAN 

HADITS KE-415 

: jli «4&I X<£> tioA>- -l\0 

g)P (*^** < 1) 4 «Jl& 4Wl 

:Jl2i (^Lm^ 4*L& 40l <3^® 


43^3^3 A ff utwJI jjl L&?t3 SljJiJU 

:cii cJ>^i tfj\ :J\3 <->\j Jp 

cii-03 <jO«Sj Jis jiol} iilL£ £ju : jvl 



vb-Jl n't U :J cSjUJI *^5-i) 

0^-b 

Jabir bin Abdullah m berkata, "Aku pernah 
bersama Nabi dalam suatu peperangan 
lalu untaku berjalan lambat hingga aku 
kelelahan. Kemudian Nabi menemuiku dan 
memanggilku, 'Jabirl' 

Aku jawab, 'Iya/ 

Beliau lalu bertanya, 'Kenapa kamu?' 

Aku jawab, 'Untaku berjalan lambat sehingga 
aku kelelahan.' Aku baru tiba pada pagi hari. 
Lalu kami pergi ke masjid dan aku mendapati 
beliau di pintu masjid, lalu bertanya, 'Baru 
sekarang kamu tiba?' 

Aku jawab, 'Ya.' 

Maka beliau bersabda, 'Biarkanlah untamu 
itu, masuk dan shalatlah dua rakaatl' Aku pun 
masuk ke masjid lalu shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Membeli Hewan dan keledai (34)) 

Penjelasan 

: Lelah. 


SUNAH SHALAT DHUHA, SEDIKITNYA 
DUA RAKAAT 

HADITS KE-416 

d$ <j[:cJ\S ($€j "LU 

J-jJl *Jl& <uil ^ ajjl * 4J 0 


255 



j&jJUd 40 4J ^)1 

^JLm^ 4*Jl& AJJl ^W> 4JJl Lsj <|it 

y! j (Ja3 A^Swj 

J-O gfj' vV 0 ^ :j <£>tsM <*->-') 

(vWslji^ O* Ji^' ! ^» J 6 (-'-J **1* *&' 

Aisyah <gs berkata, "3ika Rasulullah 
^ meninggalkan suatu amal padahal 
beliau sangat suka mengerjakannya, itu 
karena beliau khawatir jika orang-orang 
mengerjakannya lalu (amalan) itu menjadi 
diwajibkan bagi mereka. Dan setiap kali 
Rasulullah jgjj melaksanakan shalat Dhuha, 
pasti aku ikut melaksanakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud " (19), 
Bab: Anjuran Nabi$% untuk shalat malam dan 
shalat-shalat sunnah lainnya (5)) 

Penjelasan 

Uj : Tidak melakukan shalat nafilah. 


HADITS KJE-417 

51 Oji" 3 l^jll pjjli f 1 -t W 

£ J-*^l Ow» jtjj» pSjj aJl £. 41)1 

<^3»>l stiLi 4^1] lli iol*5j jUi 

^$jll |lk*i Aji jjt 1^*4 ' 

(j ^jlaj ,y <-Aj 't (-jkS* \K UjUJl 

0+LSj OljLoll^J j*C 

Dari Ummu Hani' mengatakan bahwa pada 
Fathu Mekah, Nabi mandi di rumahnya lalu 
shalat delapan rakaat, 
la (Ummu Hani') mengatakan, 'Aku 
belum pernah sekali pun melihat beliau 


melaksanakan shalat yang lebih ringan 
daripada saat itu, namun beliau tetap 
menyempurnakan rukuk dan sujudnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Orang yang melaksanakan shalat 
sunnah ketika safar, selain sunnah ba'diyah 
danqabliyah (12)) 

HADITS KE-418 

:j\l ii s. Zi\ Sjjji -l\A 

:£>y>\ ^fcSi 

Jp (5*3 H&M 'J& S & $ 

Jj 

j <_Aj TT v>bS" W : j <>-^»-\) 

Abu Hurairah m berkata, "Kekasihku 
(Rasulullah $|) telah berwasiat kepadaku 
dengan tiga perkara yang tidak akan pernah 
aku tinggalkan hingga aku meninggal dunia, 
yaitu shaum tiga hari pada setiap bulan, 
shalat Dhuha, dan tidur setelah shalat Witir." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Shalat Dhuha ketika berada di tempat 
tinggal (33)) 

SUNAH SHALAT DUA RAKAAT 
SEBELUM SHUBUH 

HADITS KE-419 

5l 4wl CS?J ****&• -IW 

5^31 131 51 ? jJlwj <&£- AUl 4JJl 

^9 (^iall iJu j 

s^Lflli f lis d' 

o'&l 't '• tS>M <V-i) 


256 



Diriwayatkan dari Hafshah «a, "Jika muadzin 
telah selesai mengumandangkan azan 
Shubuh, Rasulullah melaksanakan shalat dua 
rakaat ringan sebelum mendirikan shalat 
Shubuh. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Azan 
setelah Shubuh (12)) 

HADITS K.E-420 

:cJ\5 \+>\ <UJl “W* 

jjStj aIIc 4jjl $ 

Jjo O'iV' ‘r’^ : 0'&' '• : (j 4jjy*-t) 

Diriwayatkan bahwa Aisyah ® berkata, 
"Nabi selalu melaksanakan shalat sunah 
dua rakaat ringan antara azan dan iqamat 
pada shalat Shubuh." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Azan 
setelah Shubuh (12)) 

HADITS KE-421 

:cJ\l tljlfr #)! Ai|\c -IH 

LJU&S 4jjl 

i^5 ji jjfj j£- JIS jclii 

,i*C) <i Lr*; M *»>-i) 

Aisyah «s berkata, "Biasanya Nabi ^ 
meringankan (shalat) dua rakaat sebelum 
shalat Shubuh hingga aku bertanya, 'Apakah 
beliau membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah)?'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Bacaan dalam dua rakaat shalat Subuh 
(28)) 

HADITS KE-422 

1*3 :oJ\3 aUI Csfej AJtoW 

l>? jp 4lLfr 4&\ 

jsnil\ (JjiSj Jp IjifcUS o» jLil 

_^»ii ^sr, jjsUj ^ f v • " : t3 sSj^' *>^*3) 

(Ic^lu IaL— ^aj 

Aisyah ^ berkata, "Tidak ada shalat sunah 
yang lebih Nabi tekuni daripada dua 
rakaat Fajar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Memelihara shalat sunnah fajar dan 
yang menamainya shalat sunnah (27)) 

Penjelasan 

ll*»U5 : Memelihara dan menjaga. 


KEUTAMAAN SHALAT SUNAH 
RAWATIB SEBELUM DAN SESUDAH 
SHALAT WAJIB SERTA TATA- 
CARANYA 

HADITS KE-423 

: jll auI c$?j j** g?' i-j^> -wr 

s / g ^ , ,s x 

JOJUJw jLLtfj 4ul 5^31 C-Jutf» 

Iju « jt&3l 3 LjJ jJuJuk-y < J*S 

JUU <$l&*3t JUU «j^ull 

AjM ^3 «JLLa3|3 


257 



Jju <_>L \& 

Ibnu Umar ® berkata, "Aku pernah shalat 
bersama Nabi jjg dua sujud (rakaat) sebelum 
Zhuhur dan dua rakaat setelah shalat Zhuhur, 
dua rakaat setelah shalat Maghrib, dua 
rakaat setelah shalat Isya, dan dua rakaat 
setelah shalat Jumat. Adapun Maghrib dan 
Isya, beliau mengerjakannya di rumahnya." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Shalat sunnah setelah shalat wajib (29)) 


BOLEH SHALAT SUNAH DENGAN 
BERDIRI DAN DUDUK; SEBAGIAN 
RAKAAT BERDIRI DAN SEBAGIAN 
LAINNYA DUDUK 

HADITS KE-424 

U :cJ\! 4JJl -ISI 

& S** 54*' 'M j 

bil £3 ^ 1 S 1 jA »Su 
«IjT 5j*?J' J' 5J&S jjjlj' 5 * 

(i*® gr^' f W* '1 LjbS’ : j tSjUJI <a-ji-t) 

(•jiAj OUwj J JJJL pJL-j AJlc. 

Aisyah berkata, "Tidak pernah aku 

melihat Nabi jH membaca surat ketika shalat 
malam dalam keadaan duduk sampai ketika 
beliau telah berusia lanjut, beliau membaca 
dalam keadaan duduk. Namun, bila surat 
yang dibacanya tinggal tersisa 30 atau 40 
ayat, maka beliau berdiri dan melanjutkan 
bacaannya itu dengan berdiri. Kemudian 
beliau rukuk." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Shalat malam Nabi ketika bulan 

Ramadhan, dan bulan-bulan yang lain (16)) 

HADITS KE-425 

tlflifr 4A)1 f' A J&\c ^4^ 

-.Jl 4jjl ^)l 

Jsfr 

ju ajT J' J* 

AjoliJl AJtSjll «Isfcd |S»J 

Jiu cJi" J J cjlLi Aj%a 'Jk I lili 
A*|U CwS' (3|3 

J~» tij T* :;^LaJI obS’ M :<j gjjUiJt *»■>»■') 

(<*£ ^ r* 3 ***■ 

Aisyah Ummul Mukminin «s meriwayatkan 
bahwa Rasulullah pernah melaksanakan 
shalat dengan duduk, beliau membaca surat 
sambil duduk. Jika bacaannya tersisa sekitar 
30 atau 40 ayat, maka beliau berdiri dan 
melanjutkan bacaannya itu dengan berdiri. 
Kemudian beliau rukuk lalu sujud. Kemudian 
beliau melakukan seperti itu pada rakaat 
kedua. Apabila beliau telah menyelesaikan 
shalatnya, beliau melihat (kepadaku). Bila 
aku terjaga maka beliau mengajak aku 
berbincang. Dan bila aku tidur, maka beliau 
berbaring. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(81), Bab: Apabila seseorang shalat dengan 
duduk kemudian ia merasa sehat, maka ia 
boleh meneruskan shalatnya dengan berdiri 
(20)) 


258 



SHALAT MALAM DAN JUMLAH 
RAKAAT YANG NABI KERJAKAN; SAH 
SHALAT WITIR SATU RAKAAT 

HADITS KE-426 

-uc Uuu *i|\£ -m 

4i\ Coif cils" tZJSte jll iil 

b :cJUj 5Uwj 3 j^L-j aJlC' 4JJl 
£ ‘ij 5^j ci jJu-j 4II& 4JJI J-tf 4ill 
J^S Sb UjJI «AjiSj a_)JLC- (JJo»! Jp oJf£ 

Sb &jt ^4 P sS^j 
:Ai|\c cJ\i USb 5-^5 P 
4 : jj>> <!)t J4 4I3' jj-lj 4 ciii 

|>Uj jUUj ibb 

4&I ^^9 ^^jJI j»Li i_)U \1 : jjjvjJI 1 — »hS* W : j 

(.jjij O^j j JJJU (J-> «J* 

HaditsAisyah. Abu Salamah bin Abdurrahman 
pernah bertanya kepada Aisyah tentang 
cara shalat Rasulullah gjj di bulan Ramadhan. 
Maka Aisyah menjawab: 

'Tidaklah Rasulullah melaksanakan shalat 
malam pada bulan Ramadhan dan bulan- 
bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau 
shalat empat rakaat, jangan kamu tanyakan 
tentang bagus dan panjangnya. Kemudian 
beliau shalat empat rakaat lagi dan jangan 
kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. 
Kemudian beliau shalat tiga rakaat." 

Aisyah berkata, "Aku bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum Shalat 
Witir?" 

Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, kedua 
mataku tidur, namun hatiku tidak tidur." 


(HR. Bukhari, Kitab: “Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Shalat malam Nabi jSg ketika bulan 
Ramadhan dan bulan-bulan yang lain (20)) 

HADITS KE-427 

5^ :cJb li|\E doai- -i?v 

JJJl jya plSuj <ul& 4jjl 

jFuk}\ liiSjJ «.Jj _j)l I4L5 ii* 5 j SJJL& 

!^Lo a~T <_>U \* iJjfLjill i_>bS" M !(j Ajj^i-l) 

(JJM^ ^ ^11 0^ (JL, -ub gjJl 

Aisyah & berkata, "Nabi jg melaksanakan 
shalat malam 13 rakaat, termasuk witir dan 
dua rakaat sunah Fajar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Bagaimana dan berapa rakaat shalat 
malam Nabi (10)) 

HADITS KE-428 

cJl 1 :J\J o yJi\ Js- liJai- -IfA 

4l)\ 5^*^ 0^" *— 

l*f*\ fj£>j <$j\ :cJll JJJU 

<-«jj < 3 ^ bb cii ^ d 

lJ?jj Sll} cj-litl. aj 5^ ob 

JJJt Jjt fb (y v->b W : j <>-_/>-i) 

Hadits Aisyah. Al-Aswad meriwayatkan, 
"Aku bertanya kepada Aisyah & tentang 
cara shalat malam Nabi jgj. Aisyah 
menjawab, 'Beliau tidur pada awal malam 
dan bangun pada akhir malam lalu shalat. 
Kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya. 
Jika muadzin sudah mengumandangkan 


259 



azan, maka beliau segera (berangkat). Tapi 
bila saat itu beliau punya keperluan, maka 
beliau mandi. Bila tidak, maka beliau hanya 
berwudhu lalu keluar (untuk shalat)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Orang yang tidur di awal malam dan 
bangun di akhir malam (1 5)) 

HADITS KE-429 

cJCi :J\J ££ 

:cJ\J pSij 
lil 5 » 

G*-]' Jift fls JA Y W :<j <*y».t) 

Hadits Aisyah. Masruq meriwayatkan, "Aku 
pernah bertanya kepada Aisyah 'Amal 
apakah yang paling dicintai oleh Nabi ]g? 
Aisyah menjawab, Tang ditekuni terus 
menerus/ 

Aku bertanya lagi, 'Kapan beliau bangun 
malam?* 

Aisyah menjawab, "Beliau bangun malam 
bila mendengar kokok ayam jantan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Orang yang tidur ketika waktu sahur (7)) 

Penjelasan 

fi'511 : Sesuatu yang rutin dilakukan seseorang, 
maksudnya sesuatu yang rutin menurut 
kebiasaan, tidak mencakup seluruh waktu 
karena hal itu sulit dilakukan. 
qUJI : Ayam jantan, karena ia sering berkokok 
pada malam hari. 


HADITS K.E-430 

»\l)i U :cJ\3 1£|\& -t T' 

^Lc- <u)l U3U *)/l 

JC£- pli i_j\j V 

Aisyah ® berkata, "Tidaklah aku 
mendapatkan ia di sampingku saat tiba 
waktu sahur kecuali dalam keadaan tidur." 
Yang dimaksud oleh Aisyah ialah Nabi jg. 
(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Orang yang tidur ketika waktu sahur (7)) 

Penjelasan- 

JUtf U : Aku tidak mendapati beliau. 


HADITS KE-431 

<J \y»j j>j\ JJJI JT :cJ\5 Co-U» -IH 
‘j JuJ 4&1 J^s> 4ll 

(j3j)l OlcL. <_>L r CjjjJI 1— jtsS” M -.ij 

Aisyah berkata, "Setiap malam Rasulullah %% 
melaksanakan shalat Witir dan selesai pada 
waktu sahur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Witir (14), Bab: 
Waktu-waktu pelaksanaan shalat Witir (2)) 

Penjelasan- 

Dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud dari 
Aisyah, bahwa Nabi shalat witir di awal, 
di pertengahan dan di akhir malam, namun 
saat beliau wafat, shalat witir beliau berakhir 
pada waktu sahur, kemungkinan beliau 
mengerjakan witir di awal, pertengahan 
dan di akhir malam untuk menjelaskan hal 
tersebut boleh, dan pada akhir masa hidup, 
beliau mengerjakan di akhir malam untuk 


260 



mengingatkan bahwa akhir malam adalah 
waktu terbaik shalat witir bagi yang yakin 
bangun malam. 


SHALAT MALAM ITU DUA-DUA 
DAN SHALAT WITIR ITU DI AKHIR 
MALAM 

HADITS KE-432 

5 ' Al C&J J** -tn 

( yC’ jJuitj 4JJl 4JJl 
aJlc- 4Jdl 4Jdl 

lila 4 ( JjLo ( Jlj» jJJI 
j 5 UiJ^3j3;jL>'l3 

(yjJI »1». l> t_j\j <_jbS" M :j 

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada 
orang bertanya kepada Rasulullah gjj tentang 
shalat malam. Maka Rasulullah ^ bersabda: 
"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. 
Jika salah seorang dari kalian khawatir akan 
masuk waktu Shubuh, hendaklah ia shalat 
satu rakaat sebagai witir (penutup) bagi 
shalat yang telah dikerjakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Witir" (14), Bab: 
Tentang shalat Witir (1)) 

Penjelasan 

jii Ji; : Lafal ini ghairu munsharifkarena ‘adi 
dan wasfh, disebut secara berulang sebagai 
penegasan, karena kata ini berarti; dua-dua, 
dua-dua, sebanyak empat kali, artinya; salam 
setiap dua rakaat. 

£jj| ISJ» : Khawatir ketinggalan 

shalat Shubuh. 


HADITS KE-433 

3^1 ££ *Uj £bi -trr 

yA :Jli cjjijjj lo £jjl 

ji-T <_jL t ‘d UyVwfll *J-j£-l) 

<!* 

Abdullah bin Umar ® meriwayatkan dari 
Nabi sg, beliau bersabda: "Jadikanlah akhir 
shalat malam kalian witir (ganjil)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Witir" (14), Bab: 
Hendaknya shalat yang terakhir adalah 
shalat Witir (4)) 


ANJURAN BERDOA DAN BERZIKIR 
PADA AKHIR MALAM YANG 
MERUPAKAN WAKTU MUSTAJAB 

HADITS KE-434 

(^)l c4*£> 4All Csfej SjJjA 

uSj jjo : j\l ifhj Ai J* Ai 
cJj jfL jj 5 ^ «&3J' aHIji (Ji aIj Jr jiiuj 
y ia! Ja y* JJJu t Jp-S/I JJJI 

4 J Ja&U £y> i*Qa£& 

j »lcj]l oL M : 

Abu Hurairah sss meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Rabb kita yang 
Mahasuci dan Tinggi setiap malam turun ke 
langit dunia pada sepertiga malam terakhir 
dan berfirman, 'Siapa yang berdoa kepada- 
Ku pasti Aku kabulkan, siapa yang meminta 
kepada-Ku pasti Aku penuhi, dan siapa 


261 



HAD1TS KE-436 


yang memohon ampun kepada-Ku pasti Aku 
ampuni.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Tahajud " (19), 
Bab: Doa dan shalat di akhir malam (14)) 

- Penjelasan- 

: sin di sini bukan untuk makna 
permohonan, namun 44?^ di sini bermakna 
(Aku memperkenankan permohonan). 


ANJURAN QIYAM RAMADHAN ATAU 
SHALAT TARAWIH 

HADITS KE-435 

jj jptj 5' Al ojjji -iY® 

: jll jJSij aIIc. 4JJl 43)1 
(jA fJJU U UUjI 

OU-j f U ^ U# tv v'sS’ tv ^jUJ» *^>t) 

(O^cr* 

Abu Hurairah s® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah sg bersabda: "Barang siapa 
menegakkan (shalat) Ramadhan karena 
iman dan mengharap pahala, maka dosa- 
dosanya yang telah lalu diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman” (27), Bab: Shalat 
malam pada bulan Ramadhan adalah 
bagian dari iman (27)) 

---Penjelasan 

ISUii-l : mempercayai dan menginginkan 
wajah Allah dengan niat tulus. 

Uli : yaitu lalu kalian meninggalkannya 
padahal kalian mampu, maksudnya bukan 
lemah secara keseluruhan, karena lemah 
secara keseluruhan menggugurkan taklif 
sejak awal. 


Al 5l «1*1 £ Al (s? 'J Liilc- -iY"\ 

££ aJCJ Oli jJu- J 4))l 

Jli-j 3 J-413 JJJl 

*^J**J& 1 «ljil*»£3 j^liJl 

J^mIII JaI j-liJl «Aju 

Al 43)1 «AiJliJl aLJJI ££ 

AJuSjl lili cdjSUu l^Lsjai <uic- 

i^Lya) JL fffa a y Jl Ajul^ll 

3 ^ iJm31^9u 31 LsJJ i^4ail 

,*|SJ «^Ssul^u t_li£ |D iill fiaj Ul :J\S ju 

Jb vb t' uibS” W : j ^jUvJl «^A’l) 

(juu l»t »Usll ±*i 

Diriwayatkan dari Aisyah m, bahwa 
Rasulullah pernah keluar di tengah malam 
untuk melaksanakan shalat di masjid. Orang- 
orang kemudian mengikuti beliau dan shalat 
di belakangnya. Pada waktu paginya orang- 
orang membicarakan kejadian tersebut. 
Kemudian pada malam berikutnya orang- 
orang yang berkumpul bertambah banyak 
lalu ikut shalat dengan beliau. Pada waktu 
paginya orang-orang kembali membicarakan 
kejadian tersebut. Kemudian pada malam 
yang ketiga orang-orang yang hadir di 
masjid semakin bertambah banyak lagi, lalu 
Rasulullah keluar untuk shalat dan mereka 
shalat bersama beliau. Kemudian pada 

malam yang keempat, masjid sudah penuh 
dengan jamaah hingga akhirnya beliau 

keluar hanya untuk shalat Shubuh. 

Setelah selesai shalat Shubuh, beliau 

menghadap kepada orang banyak 


262 



membaca syahadat lalu bersabda, "Amma 
ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak 
tahu keberadaan kalian (tadi malam). 
Akan tetapi, aku takut shalat tersebut akan 
diwajibkan kepada kalian, sementara kalian 
tidak mampu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Orang yang mengucapkan "amaa ba'du" 
setelah pujian dalam khotbah (29)) 


DOA DALAM SHALAT MALAM 

HADLTS KE-437 


:jll 4J)I oS' " trY 

fiil tijjLS co 

<fU fj AJJUj <4£>-l*" (jtl jJc/j 

L p «l^lii ji^td uuijjpl Jl3 fll 

‘j^=4 'G**} 

j^>ll Ci^LmO C%«A9 fiil 

C»Sl5 cJ&ca (Cmj ^jlSls 
bl 5§ fiil fo <i*Sj 

flj J-ai S^LalU jSb ibli fU 

tj jj j ^ J*>-1 1*4 ^ :4j^so tj, 

‘G$ & ‘G> ^ cli «GJ^ 

4^5 *'Iy <Sj* jjy ‘C j* ■jj'-i o£i 

^5») J« CJi 4 J*4-!5 & 

Jj %-j C~JiAi «ojilUl ^ (g^ufr 

<£>j ££ 

^Lap- 


i^-ai c^ol jjJ 

t£Ujt ciS* i 


<uUl iij tlcall i_Aj V i-jbS” A* : j Aj^i-l) 

0*^ 

Ibnu Abbas a® berkata, "Aku pernah 
bermalam di rumah Maimunah, lalu Nabi £g 
bangun untuk membuang hajat. Kemudian 
beliau membasuh wajah dan kedua 
tangannya, lalu beliau mendatangi tempat 
air yang digantung dan membuka talinya. 
Kemudian beliau berwudhu di antara dua 
wudhu (dua kali dalam membasuh), tidak 
banyak namun sempurna. Kemudian beliau 
melaksanakan shalat. Lalu aku berdiri dan 
berjinjit khawatir kalau beliau akan melihat 
bahwa aku telah memperhatikannya. Lalu 
aku wudhu dan berdiri untuk shalat. Maka 
aku berdiri di sebelah kiri beliau lalu beliau 
meraih telingaku dan menggeserku ke 
sebelah kanannya. Shalat beliau pun selesai 
hingga 13 rakaat. 

Kemudian beliau berbaring dan tidur hingga 
terdengar tarikan nafasnya. Beliau jika 
tidur terdengar tarikan nafasnya. Lalu Bilal 
mengumandangkan azan untuk shalat, 
kemudian beiiau shalat tanpa berwudhu lagi. 
Di dalam doanya beliau mengucapkan: 

Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam 
hatiku, cahaya di dalam pendengaranku, 
cahaya di penglihatanku, cahaya di sebelah 
kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di 
hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya 
di atasku, cahaya di bawahku, dan jadikanlah 
cahaya bagiku." 

Kuraib berkata, "Ada tujuh anggota badan 
lainnya (tapi ia lupa)." la berkata, "Lalu aku 
bertemu dengan salah seorang anak Al- 
Abbas, lalu la menceritakannya kepadaku, 
lalu menyebutkan: Uratku, dagingku, 

rambutku dan kulitku) " la menyebutkan dua 
hal lainnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Doa ketika bangun malam (10)) 


263 



-Penjelasan 

$ 14 : Tali pengikatnya. 

6» : Tanpa terlalu mengirit ataupun 
boros dalam menggunakan air. 
j£=L jll : Cukup dengan kurang dari tiga kali 
basuhan. 

£4' $5 : Menyampaikan air ke bagian yang 
diwajibkan agar air disampaikan ke tempat 
tersebut. 

: Asalnya &L5 artinya memanjang, 
pendapat lain menyatakan kata ini berasal 
dari yang berarti punggung, karena 
hewan yang ditunggangi memanjangkan 
punggungnya. 

cJlssS : Mengikuti pola tafa'ala, dan fi’il ini 
hanyaberbentuk fi'illazim (tidakmemerlukan 
obyek), artinya menjadi sempurna. 
iiSTS : Aku memberitahukan kepadanya. 

t : Menyingkap berbagai pengetahuan 
untukku. 

&& £3 : Menyingkap segala hal yang 
terlihat 

\js ^4. ‘jj : Menampakkan segala yang 
terdengar. 

\jy ^14 ‘V $ ^ : Hati, pandangan, dan 

penglihatan secara khusus disebut dengan 
kata fi ( zharafi karena hati adalah tempat 
memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, 
pandangan adalah tempat untuk melihat 
tanda-tanda kebesaran Allah, pendengaran 
adalah tempat berlabuh cahaya-cahaya 
wahyu Allah dan tempat turunnya ayat- 
ayat Allah, sementara sisi kanan dan kiri 
secara khusus disebut dengan huruf fi untuk 
memberitahukan bahwa cahaya-cahaya 
tersebut menembus dari hati, pandangan, 
dan penglihatan ke sisi kanan dan kiri 
untuk para pengikut beliau, setelah itu 
beliau menyebut secara garis besar setelah 
menyebut secara rinci melalui sabda; ^ 

'jjl (dan jadikanlah cahaya untukku) sebagai 


penegasnya. Nabi |jg meminta cahaya pada 
seluruh bagian tubuh dan seluruh sisi beliau, 
agar cahaya yang ada di dalam perbuatan 
dan segala tingkah laku beliau semakin 
bertambah di atas cahaya yang sudah ada. 
o#Ill £ gLj : Menurut pendapat paling rajih, 
yang dimaksud adalah tujuh tulisan yang ada 
dalam riwayat Kuraib yang tidak ia hafal saat 
itu. 

gjsLji. JZj : yaitu tulang dan otak, pendapat 
lain menyebut; lemak dan tulang. 


HADITS KE-438 

o u 43 1 4&1 .Ufr -tTA 

<£j jJu gj 4*Ifr 4Ul ^9 itjjLS jSc- 

a*e>\j «oSUupl Q 3 »4 SlU- 

4 II& Al J-tf» 4All 
4$£- 43)1 43)1 Jj-y 

<J$ju ol*j jl JdJu 4 I 4 jt jllll <jfj £ 31 
41) I 43)1 

Olj^l £3 p itjlj 4f>j Jjfi. 

jj f ^ P ‘5!/*? «J' - Iji- S* pipi-' 

f 13 p <0Ap9j l^JLa U»jJ5 pliw 



264 



A*J T "' l : (^ <£>L*<JI A»yA-l) 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa 
ia pernah bermalam di rumah Maimunah, 
istri Nabi $£, dan bibinya dari pihak ibu. la 
menceritakan: "Aku berbaring di sisi bantal 
sementara Nabi gjj dan istrinya berbaring 
pada bagian panjang (tengahnya). 
Rasulullah $$ lalu tidur hingga tengah malam, 
kurang sedikit atau lewat sedikit. Beliau 
bangun dan duduk sambil mengusap sisa- 
sisa kantuk yang ada di wajahnya dengan 
tangan. Beliau kemudian membaca sepuluh 
ayat terakhir dari Surah Ali Imran. Kemudian 
beranjak ke tempat geriba yang tergantung. 
Lalu beliau wudhu dengan memperbagus 
wudhunya kemudian shalat." 

Ibnu Abbas berkata, "Maka aku bangun 
dan melakukan seperti yang beliau lakukan. 
Lalu aku berdiri di sampingnya. Beliau 
kemudian meletakkan tangan kanannya 
di kepalaku seraya memegang telingaku 
dan menggeserku ke sebelah kanannya. 
Kemudian beliau shalat dua rakaat, kemudian 
dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian 
dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian 
dua rakaat, kemudian witir. 

Setelah itu beliau tidur berbaring hingga 
muadzin mendatanginya. Beliau lalu bangun 
dan shalat dua rakaat ringan. Kemudian 
beliau keluar untuk shalat Subuh." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Membaca Al-Our'an setelah berhadats atau 
yang lainnya (36)) 

- Penjelasan - 

Oljic. jT j* : (sepuluh ayat 

terakhir surah Ali 'Imran) yang awalnya, 
"Sesungguhnya dalam penciptaan langit 
dan bumi, dan pergantian malam dan siang 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 


orang yang berakal." (Ali ‘Imran: 190) Hingga 
akhir surah. 

: Geriba lapuk dari kulit, bentuk jamaknya 

Vjisi : Menggesernya untuk mengingatkan 
dari kelalaian terkait etika mengilcuti imam, 
yaitu berdiri di sebelah kanan imam jika 
imam hanya seorang diri. 


HADITS KE-439 

: JVi 4&I Ofj jjCfr ioai' -m 

AJlfr 4Ai\ ^«0 

*^Lo i— h S’ v_jL V M A»-p-l) 

{L.J Up 4i»l ,^1 C& {£) Up J»' 

Ibnu Abbas m berkata, "Shalat Nabi 
adalah 1 3 rakaat, yaitu shalat malamnya." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Bagaimana shalat Nabi 3 £s dan berapa 
rakaat biasa beliau melaksanakan shalat 
malam (10)) 

HADITS KE-440 

($ : jll tilp lioAp- -ll* 

:J\1 jllll jya 131 AjS &)l 

ol^LJI jjj col JupM tiJJ ^lll 

col ^4*3 't’j 

iljUJj tjil ciUjaJ tj^-l 


265 



<21^15 clLlcj «cw»I tiLj <c*lJu»l <2U 
^ l»> dJCJij <CxL2>l>- JLj (C^jl 
oJici Uj ojj^l Uj «oj* | Uj cJ»j!3 U 

:<JU» -«lll Jji i_>L re :ju»-jJI W :j 

(<i\ IjJj-j 0' L 


Ibnu Abbas ® berkata, "Nabi apabila 
shalat Tahajud membaca: Ya Allah, bagi- 
Mu segala puji. Engkau cahaya langit dan 
bumi, bagi-Mu segala puji. Engkau adalah 
pemelihara langit dan bumi, dan bagi-Mu 
segala puji. Engkau adalah Pemilik langit 
dan bumi dan siapa saja yang menghuninya. 
Engkau adalah Benar, dan janji-Mu benar, 
firman-Mu benar, pertemuan dengan-Mu 
benar, surga-Mu benar, neraka-Mu benar, 
para nabi benar, dan kiamat benar. 

Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, 
kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku 
bertawakkal, kepada-Mu aku menyandarkan 
diri. Karena-Mu aku memusuhi, dan kepada- 
Mu aku meminta penghakiman, maka 
ampunilah aku atas apa yang telah aku 
perbuat dan apa yang belum aku lakukan, 
apa yang aku lakukan secara sembunyi- 
sembunyi dan apa yang aku lakukan secara 
terang-terangan. Engkau adalah Rabb-ku. 
Tidak ada llah (yang berhak diibadahi) selain 
Engkau." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala, "Mereka hendak mengubah 
janji Allah" (35)) 

Penjelasan 

j&% : Yang menerangi langit dan 

bumi. 

oljllJl : Yang menjaga langit dan 

bumi. 


jil di : Yang terbukti keberadaan-Nya. 
jil iJitj : Tidak terasuki pelanggaran janji. 
Jil ullyj : Yang benar petunjuknya. 

3j&5 : Melihat-Mu di akhirat tidak 
terhalangi apapun. 

ji ji &L »3 : Masing-masing dari surga 
dan neraka benar adanya, 
ji : Terjadinya kiamat benar adanya, 
ddllf etf : Aku tunduk pada perintah dan 
larangan-Mu. 

dJLiT <1Lj : Aku percaya kepada-Mu dan apa 
yang Engkau turunkan. 

<-Jty iZCtej : Aku serahkan tmisanku kepada- 


iwt cUg : Aku kembali kepada-Mu. 


SUNAH MEMANJANGKAN BACAAN 
DALAM SHALAT MALAM 

HADITS KE-441 

«ile &)l (jjfj SyuJ> Ji 4i\ jCs* do -U- -l^ 
aIJ duj aJLc- 4JJI c*JlU :J\J 

Uj :i) j*3 jA U Uji! Jjj j lli 

4&I jij lisi j! C%Ua : j\l 

J^Le j (UJI Jjk oU ^ «_j bf N : j t£>U«JI 

(JsUI 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Aku 
pernah shalat (malam) bersama Nabi jgg 
pada malam hari. Beliau terus berdiri hingga 
terbetik perasaan yang jelek pada diriku." 
Ada yang bertanya kepadanya, "Apakah 
perasaan jelekmu itu?" la menjawab, "Aku 
ingin duduk dan meninggalkan Nabi gj; 


266 



(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Lamanya berdiri ketika shalat malam (9)) 

TENTANG ORANG YANG TIDUR 
SAMPAI PAGI 

HADITS KE -442 

«U£> 4)1 (Jjfj i yu *j> 4J0l -tt? 

A*lfi> 4)1 i : JIS 

££ j\j : jll 44 

*t, * 5 f . 

4SI ^ : JIS jl *4S1 

(j-iLJ Zi «0 <— »Vj W t-ibS" 0 % 43 -^-t) 

(•VW. 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Ketika 
diceritakan kepada Nabi tentang 

seseorang yang tidur sampai pagi, maka 
beliau bersabda: 'Orang itu telah dikencingi 
setan pada kedua telinganya', atau beliau 
bersabda, 'di telinganya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sifat iblis dan pasukannya (11)) 

HADITS KE -443 

«iift 4)1 <j£?J <-JU5 Q\ ji ^ -IV? 
kJb&j aSJJs jji—y aJlC- 4)1 ^9 4))1 0^ 

gdi3 Slf : 0^3 <&4 fyltt ^il cJj 
0 ' VCi lild <4)1 jIj tfLuI 4)1 jj-lj U :cJlo3 

pj «d4i lilS 5^ Imm Uiio 

jAj oJ^cS Jj^ jAj 4 (Si 

oi^/i 5§) : Jj" 


o4' d^-J^ v'# 0 :J ^'4 S " " : <j tijtiy" *»y»-') 

(J»!4l> J* 11 ' Jp (J-y -i' 

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib s» 
bahwa pada suatu malam Rasulullah 
membangunkan dia dan Fathimah, putri 
Nabi jg. Beliau bertanya, "Mengapa kalian 
berdua tidak shalat malam?" 

Maka aku (Ali) jawab, "Wahai Rasulullah, 
jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah, jika Dia 
hendak membangunkan kami, pasti Dia 
membangunkan kami." 

Maka beliau jg langsung pergi ketika kami 
mengatakan seperti itu dan tidak berkata 
sepatah kata pun. Kemudian aku mendengar 
ketika beliau pergi itu sambil memukul 
pahanya berkata, "Memang manusia adalah 
makhluk yang paling banyak membantah." 
(Al-Kahfi: 54) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Anjuran Nabi M untuk shalat malam dan 
shalat-shalat sunnah lainnya (5)) 

Penjelasan--- 

\2Z 12^1 Ci\ ;t£ iStf : Jika Ia berkehendak 

membangunkan kami, Ia pasti 

membangunkan kami. 

lili 31 gyj pj : Beliau tidak menjawab apapun 

kata-kataku. 

jjl : Berpaling. 


HADITS KE -444 

51 «iift 4)1 ojjji yl -ttt 
0Uall)l Jui u : j\S jJuLj 41 P 4)1 4)1 

iSSlj pU lil lj 4i\S Jp 

(jSjii JjJS j4 dU* «aift Ji* Jp 


267 



u&jj cJ^i 4joi .^:,i jil 

«oJuLfr cj&l Jld cfjuLfr clss-l, 

£»J?I t jjiiJl CJi? Ua~.ti 

Jft O Vhj . A JI xa£ <-j\j >f : i_AsS* W 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $3 bersabda: "Setan akan 
mengikat pangkal tengkuk salah satu dari 
kalian pada saat tidurnya dengan tiga 
buhul. Pada tiap buhul dia menepukkan, 
"Malam masih panjang, tidurlah." Apabila 
dia bangun dan berzikir kepada Allah, 
akan terlepas satu buhul. Dan apabila dia 
berwudhu, akan terlepas satu buhul lagi. Dan 
apabila dia berdiri shalat, akan lepas satu 
buhul yang terakhir. Di pagi harinya dia akan 
bersemangat (dalam ibadahnya) dan akan 
merasa gembira. Dan jika tidak, maka dia 
akan merasa lesu dan malas." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Ikatan tali setan yang berada di tengkuk 
leher apabila tidak shalat malam (12)) 

- Penjelasan 

S3Uil : Tengkuk, pendapat lain mengartikan; 
bagian belakang kepala, ada juga yang 
mengartikan; bagian tengah kepala. 

IsiS : Maksudnya setan memperlama 
tidur seseorang, hingga seakan setan 
mengikat tiga ikatan kepadanya. 


DISUNAHKAN SHALAT SUNAH DI 
RUMAH TAPI JUGA BOLEH DI MASJID 

HADITS K.E-445 

t U4 & <Wl (j£j f>£- -ll® 

'.jjlj ^Lwsj 4 J 1 & 4jjl 

i bjj&cs *)| j 

J S^Ul 0.1 / v'i A :<j cSjUJI *^>i) 

(JA\ 

Ibnu Umar m meriwayatkan dari Nabi |g, 
beliau bersabda: "Jadikanlah sebagian 
shalat (sunah) kalian di rumah kalian, dan 
jangan kalian jadikan ia sebagai kuburan." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Makruh 
shalat di kuburan (52)) 

Penjelasan 

j# : Shalat nafilah. 

lj$ : Seperti kuburan yang tidak dijadikan 
tempat shalat. Ini termasuk tasybih yang 
fasih dengan membuang huruf tasybih untuk 
melebih-lebihkan. 


HADITS KE-446 

j\d :jli 4X Jl (Sfj &\ <*o£> -UI 

Ajj jjJl jii :j dlj C Ifr 4&1 ^ill 

<&» oU -n rot^Jl A- :d «&UJI ^>1) 

Abu Musa ssn berkata, "Nabi ^ bersabda: 
'Permisalan orang yang berzikir kepada 
Rabbnya dan orang yang tidak berzikir 


268 



kepada Rabbnya adalah seperti orang hidup 
dan orang mati." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Keutamaan mengingat Allah (66)) 

HADITS KE-447 

51 tiifr &) 1 CoU .Uj — itY 

«Aitl 4*l£> 41)1 4))i 

Jji»' |L$J pifr lili c«bl^*#l Jlu 4>}LaJ 

&)l J& rjlflj «JolAJ 

(^13 |fc£=0^*J (J ^lill l$jl IjJUflS 

SJJ&JI ^1 as£ sSu sSl*)l J&if 

(JJli ;^U oL A\ :Ol^» vfcS' '• : j i&M A^i.1) 

Zaid bin Tsabit sk meriwayatkan bahwa 
Rasulullah % membuat satu ruangan dari 
tikar (di masjid) pada bulan Ramadan, lalu 
ia shalat di dalamnya beberapa malam. 
Kemudian para shahabat mengikuti shalat 
beliau. Ketika mengetahui apa yang mereka 
lakukan, beliau duduk. Setelah itu beliau keluar 
seraya berkata kepada mereka: "Sungguh, 
aku telah mengetahui sebagaimana aku lihat 
apa yang kalian lakukan. Wahai manusia, 
shalatlah kalian di rumah-rumah kalian. 
Sesungguhnya shalat yang paling utama 
adalah shalatnya seseorang yang dikerjakan 
di rumahnya, kecuali shalat fardhu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Shalat 
Malam (81)) 


ORANG YANG MENGANTUK KETIKA 
SHALAT SEHINGGA KESULITAN 
MEMBACA AL-QUR*AN ATAU ZIKIR 
HARUS TIDUR ATAU DUDUK DAHULU 

HADITS KE-448 

ths- <33)1 tiUU j» ^«il -HA 
Ijil* Jl». lili jjuj 4 IL& 43)1 j pO 

|jjk :1^)IS IJJfc C» :JUl f^ubjLJl ,3iJ 
cJLu c»j& lili { yS- 

4 *Jl& 4»1 ££-Jl JIa3 

IkSJi^i lili «aSImI 

t>* t» ljL \A :XW 4 =JI " : s? 

(•bUkJI (Jt Ajju t jjl 

Anas bin Malik m berkata, "Nabi 35 masuk 
(masjid) dan mendapati tali yang diikatkan 
dua tiang. Kemudian beliau bertanya, 'Tali 
apa ini?' Orang-orang menjawab, 'Ini tali 
milik Zainab. Apabila ia shalat dengan berdiri 
lalu merasa letih, ia berpegangan pada tali 
tersebut/ Maka Nabi sg§ bersabda, "Dangan 
begitu. Lepaslah tali itu! Hendaklah seseorang 
shalat pada saat giat. Tapi jika sudah letih, 
harus duduk." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Makruh memberatkan diri (berlebih- 
lebihan) dalam ibadah (18)) 

Penjelasan 

gJj^vUi : Dua tiang yang sudah diketahui. 
cjjl l$l» : Jika kau malas untuk berdiri. 

'i : Yaitu bukan dengan tali ini, atau 
jangan dipanjangkan, atau kalian jangan 
melakukannya. 

&L& JiiJ : Hendaklah seseorang di 

antara kalian shalat saat giat. 


269 



ii&i» : Meneruskan shalat dengan duduk. 


HADITS KE-449 

aAp AJdl tAi|lc -ll\ 

oAA :JVi lAJUfrj j£5 jdlj 

Aj> :J15 i\&L* *A>}li :cJll 

jc- iui Jij Si Uj 

aJic- yiS U <OJl jj5JI Co- I 

Al JJ Od-J' V^S V^i 'f? :OUi)H < :j «^UJI f*>t) 

I 

Diriwayatkan dari Aisyah «s bahwa Nabi 
mendatanginya dan bersamanya 
ada seorang wanita. 3 Nabi % bertanya, 
"Siapa ini?" 

Aisyah menjawab, "Fulanah," lalu ia ceritakan 
tentang shalatnya. 

Maka Nabi bersabda, "Hentikanlahl 
Hendaklah kalian melakukan apa yang kalian 
mampu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan 
(memberi pahala) hingga kalian sendiri yang 
bosan (beramal). Dan (amalan) agama yang 
paling Dia cintai adalah yang senantiasa 
dikerjakan pelakunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 

Pengamalan agama yang paling dicintai 
Allah adalah yang konsisten (32)) 

Penjelasan 

iJ : Kata untuk melarang yang artinya 
berhentilah. Nabi melarang Aisyah r.a. 
memuji si wanita seperti yang ia sebut, atau 


3 Konon wanita ini bernama Al-Haula' binti Tauyatvt 
IShahth Al-BukhM Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 


Nabi $§ melarang memaksakan melakukan 
suatu pekerjaan yang tidakmampu dilakukan. 
Oyiliu U* : Amalan yang mampu untuk kalian 
lakukan secara rutin. 

IjilS Ji iil Sl A'j» : ini termasuk bab 
persamaan dan perpaduan, yaitu salah 
satu dari dua lafal memiliki kesamaan 
dengan pasangannya meski secara makna 
berbeda, jsUt adalah meninggalkan sesuatu 
karena merasa berat atau tidak suka setelah 
sebelumnya dilakukan dengan giat dan 
suka, ini termasuk salah satu sifat makhluk, 
bukan sifat Allah Ta'ala, sehingga sifat ini 
harus ditakwilkan. Para ulama muhaqqiq 
menjelaskan, kata ini disebut secara majaz, 
karena ketika Allah memutuskan pahala suatu 
amalan yang terputus karena rasa jemu, Allah 
menyebut hal tersebut dengan rasa jemu. 
Ini namanya menyebut sesuatu dengan 
menyebut kata penyebabnya. Atau, makna 
hadits ini demikian; Allah tidak memutus 
kelebihan amalan itu dari kalian hingga 
kalian merasa jemu memohon kepada-Nya. 
CJi gj31l Cif o&j : Ketaatan yang paling disukai. 

CLo fjlS U : Yang rutin dilakukan 
seseorang, meski sedikit, karena dengan rutin 
melakukan amalan meski sedikit, ketaatan 
terus berlangsung, berbeda dengan amalan 
banyak namun berat. Amalan sedikit yang 
rutin dilakukan mungkin saja berkembang 
hingga berlipat kali mengalahkan amalan 
banyak namun terputus-putus. 


HADITS KE-450 

4i\ 5' AJJ' Csfej “i’ 0 * 

jAj lil : j\3 jLLuj A*1 £> AtiS 

|A=>C»-1 AJLt CJbjj J>o- JAjSi 


270 



<— <mmaS jAiS+t.ii aJaJ jMj ^ 

aJLju 

(fjdl J* •j Jo ^ Vr*^ #r ••y&Jh t :j **y*J) 

Aisyah «s meriwayatkan bahwa Rasulullah 
$g bersabda: "Jika salah seorang dari kalian 
mengantuk ketika shalat hendaklah ia 
tidur sampai hilang kantuknya. Karena jika 
seseorang shalat dalam keadaan mengantuk, 
ia tidak menyadari; mungkin ia bermaksud 
beristighfar tapi malah mencaci dirinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Berwudhu setelah bangun tidur ( 53)) 


PERINTAH MEMPELAJARI DAN 
MENGHAFAL AL-QUR’AN AGAR 
TIDAK LUPA 

HADITS KE-451 

:cJ\5 (I4I& 4&! liolc- lioao- -to) 

C3 ajjI 

isf m :jus 

Iji5j IjJ' l^iaJLwl ajI 

jj jJ <_>L tV :i)Tp]l JjUai lobS” 11 iSjUkJI A®^A-t) 
(I IaS* 5j_j-y SyiJl Sj^-r Jju 0^ ^ 

Aisyah berkata, "Nabi j§ mendengar 
seseorang membaca Al-Qur'an pada malam 
hari di dalam Masjid, maka beliau bersabda: 
'Semoga Allah merahmatinya. Sungguh, ia 
telah mengingatkanku ayat ini dan ini yang 
telah aku gugurkan dari surat ini dan ini.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan-Keutamaan 
Al-Our'an" (66), Bab: Pendapat yang 

mengatakan, "tidak apa-apa mengatakan 
surat Al-Baqarah, surat ini dan ini " (27)) 


Penjelasan 

: karena lupa atau sengaja. 

Iii% \j£ : Disebutkan dalam Al-Qamus, \j£ 
adalah kiasan untuk sesuatu, kaf adalah huruf 
tasybih, dan 13 adalah kata tunjuk. Dijelaskan 
dalam Al-Mughni, kata ini disebut dalam tiga 
bentuk. 

Pertama; kedua kata ini tetap disebut seperti 
aslinya, yaitu kaf tasybih dan 13 kata tunjuk, 
contoh: \jS £!£. iLltj (aku melihat 

Zaid mulia, sementara aku melihat Umar 
demikian). 

Kedua; satu kata yang tersusun dari dua kata 
kiasan tanpa menyebut bilangan, seperti 
disebutkan dalam sebuah hadits; dikatakan 
kepada seorang hamba pada hari kiamat; 
\jSj \5f 'fe’jZ 'A (ingatkah kau pada hari ini dan 
itu?). 

Ketiga; satu kata sebagai kiasan untuk 
bilangan. Contoh; Uij* \jSj \jS (sekian dan 
sekian dirham). 


HADITS KE'452 
4lll 4JJ1 5' ^ 

fiS Z\jb\ v-o-U d\ : j\S «fLj 

Ifei £> Jlfclt 5j (AJlLuM Jj^'i <-o-Lo 

jlfji-l v'i tr :oT^M JiU» obS' TV :j A^p-t) 

•Xtb\j£j ^TpJI 
(t\1 | Jij \ 

Ibnu Umar 131 meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $g bersabda: "Sesungguhnya 
perumpamaan penghafal Al-Qur‘an adalah 
seperti orang yang memiliki unta yang diikat; 
jika ia selalu menjaganya, maka dapat 


271 



memegangnya tapi jika ia melepaskannya, 
ia akan pergi (hilang) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
AI-CluKan" (66), Bab: Mengingat-ingat Al- 
QuKan dan menjaganya (23)) 

Penjelasan - - 

: Diikat dengan ‘iqal, 
maksudnya tali yang diikatkan pada lutut 
unta. 

Oj : Jika menjaga dan tidak 
meninggalkannya. 

USLlif : Terus memeganginya. 

Uliki o|5 : Yaitu dari ikatannya. 
c4*$ : terlepas. 


HADITS KE-453 

JV5 : JVl 4&1 alfr «ioa*. -ter 

Jjij C)l j U Aii\ ^9 

\jj£j£*l\j Jj C«yjS* Aji 

0^ iyt 4Jil <u\i 

l^ 1 

jKii-l tr :oT>JI JiUi ofcS” n :«i ^jUJI *^-t) 

(nJLblluj 

Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa 
Nabi bersabda, "Janganlah seseorang 
mengatakan, 'Aku lupa ayat ini dan ini', akan 
tetapi katakanlah 'Aku telah dilupakan.' 
Ulang-ulanglah bacaan Al-Qur'an, sebab ia 
lebih cepat perginya dari dada seseorang 
daripada (hilangnya) unta." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur'an" (66), Bab: Mengingat-ingat Al- 
Qur'an dan menjaganya (23)) 


Penjelasan 

U jLi : U di sini nakirah yang disifati, 
yang menjelaskan fa'il kata jJ* , yaitu 
seburuk-buruk sesuatu. 

4$ <!>t : Inilah yang dikhususkan dengan 
celaan, yaitu seburuk-buruk sesuatu adalah 
yang ada pada seseorang. 

: dua kata yang mengungkapkan 
banyaksekalirangkaiankatadanpembicaraan 
panjang. Sebab celaan kata-kata ini adalah 
adanya kesan tidak memperdulikan Al- 
Qur’an, karena lupa hanya terjadi ketika 
penjagaan ditinggalkan dan banyaknya 
kelalaian. 

j? : j? adalah kata pengalihan dari topik 
pembahasan dengan mengaitkan lupa -yang 
disebabkan karena tidak adanya penjagaan- 
kepada diri sendiri, dialihkan kepada kata »Uj 
yang berarti lupa bukan karena perbuatan 
diri sendiri. Ketika lupa dinisbatkan kepada 
diri sendiri, ini mengesankan bahwa dialah 
yang melakukan tindakan tersebut. Untuk 
itu, yang seharusnya diucapkan adalah, “Saya 
dibuat lupa," seraya menjelaskan bahwa 
yang bersangkutan adalah obyek, bukan 
pelaku. Artinya, Allah-lah yang membuat 
saya lupa. Segala perbuatan dikaitkan kepada 
Penciptanya, karena hal itu mengandung 
pengakuan akan ubudiyah dan penyerahan 
diri kepada kuasa rububiyah. 

: sin di sini untuk makna dilebih- 
lebihkan, artinya mintalah dirimu untuk 
mengingat dan selalu membaca Al-Qur’an. 
Huruf wawu dalam sabda; seperti 

dijelaskan dalam Syarhul Misykat adalah 
kata penghubung dari sisi makna kata-kata, 
“Seburuk-buruk sesuatu yang ada pada 
seseorang di antara kalian," artinya janganlah 
kalian lalai untuk menjaga dan mengingat Al- 
Qur'an. 

C1SS lif : Lebih mudah terlepas. 


272 



cr ! : yaitu unta, kata ini tidak ada bentuk 
tunggalnya, karena unta selalu ingin terlepas 
dari apapun tali yang mengikatnya, untuk itu 
ketika si pemilik tidak menjaga ikatan unta, si 
unta pasti terlepas, demikian halnya dengan 
penghafal Al-Qur’an ketika tidak menjaga 
Al-Qur'an, Al-Qur'an akan terlepas, bahkan 
lebih mudah terlepas. 


HADITS KE-454 
“Ufr 4jbl 

: jll aJlE aOI 

3 . iy* jJSA fejij ^ 

vjL tr ioT^sJI JjUai obS" "H : j ijJjUvJl 4^a-l) 
(.juhUjoL^ 1 

Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi 3^, 
beliau bersabda: "Jagalah Al-Qur'an, demi 
Zat yang jiwaku di Tangan-Nya, sungguh 
ia lebih cepat hilang daripada unta yang 
terikat" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Our'an" (66), Bab: Mengingat-ingat Al- 
Our'an dan menjaganya (23)) 

Penjelasan 

IjiSUs : Perbaruilah ikatan dengan Al- 
Qur’an dengan selalu membacanya. 

I «ili & : jamak jlSc , seperti jamaknya 
<iSt , Slii iiSi-f j^\ c-lic- artinya kedua kaki 
belakang didekatkan dengan kedua kaki 
depan lalu semuanya diikat tepat di tengah 
kaki bagian depan, tali ini disebut jtlc. . 


SUNAH MEMPERBAGUS SUARA 
DALAM MEMBACA AL-QUR*AN 

HADITS KE-455 

bi £»i «iifr 4JJt Cs€j *jij* $ -td0 
4jjl ^ | *o aH\ 

jl£> gl U» 4&I jit> 

,y^i jJ Cr* *r*V " JiUai «-A 5 ^ 11 

(i&aJb 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah m bahwa 
ia berkata, "Rasulullah 5^ bersabda: 
'Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu 
sebagaimana Dia mengizinkan kepada Nabi 
untuk melagukan Al-Our'an.'" Maksudnya 
membaca dengan suara keras. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Our'an" (66), Bab: Barang siapa yang tidak 
memperindah suaranya ketika membaca Al- 
Our'an (19)) 

Penjelasan 

iil : Tidaklah Allah mendengarkan 

sesuatu. £ : Seperti yang Ia dengar. 

{ pcl : Membaca Al-Qur'an dengan suara 
bagus, atau membacanya dengan lantunan. 


HADITS KE-456 

<U£. 4J0l -lol 

J» UI U jli 4JJ1 J-P 

sjis i* 

Cr-»- vV 'f' JsLai n tSjbgi *^i) 

(j^Uo^all 


273 



Diriwayatkan dari Abu Musa m dari Nabi 
bahwa beliau bersabda kepadanya: 

"Wahai Abu Musa, sesungguhnya kamu telah 
diberi seruling dari seruling-seruling keluarga 
Dawud." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan-Keutamaan 
Al-Our'an" (66), Bab: Memperbagus suara 
ketika membaca Al-Our'an (31)) 

---Penjelasan 

jT jAy & IjU yt jiJ : yaitu dalam 

indahnya suara seperti bacaan Dawud, karena 
tidak ada penjelasan yang menyebutkan 
bahwa di antara keluarga Dawud, tak seorang 
pun diberisuaramerdu seperti yang diberikan 
kepada Dawud. 

%\p\ jamak jUj* yaitu sebuah alat musik 
terkenal (seruling), nama alat musik ini 
disebut suara karena adanya kesamaan di 
antara keduanya. 


NABI m MEMBACA SURAT AL-FATH 
PADA FATHU MEKAH 

HAD1TS KE-457 

«i! S- 4A1I 4i\ -UC- -toV 

Jp 

^^5 j! : <J!5 

J'* O*' vV iA : J 

(^aJI f j i jJLy 4-lfr jjl 

Abdullah bin Mughafal m berkata, "Aku 
melihat Rasulullah ^ pada Fathu Mekah di 
atas kendaraannya membaca surat Al-Fath 
dan beliau mengulang-ulang." 


Berkatalah (Mu'awiyah), "Kalau tidak 
khawatir orang-orang akan berkumpul di 
sekitarku, niscaya aku mengulang-ulang 
sebagaimana beliau mengulang-ulangnya." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Di manakah pengibaran bendera Nabi % 
ketika penaklukan kota Mekah (47)) 

-Penjelasan- 

adalah pengulangan bacaan, 
pendapat lain mengartikan; kesamaan 
pada jenis-jenis gerakan suara. Abdullah 
bin Mughaffal menuturkan, tarji’ Nabi 
adalah dengan memanjangkan bacaan, 
seperti T T T , dan ini hanya beliau lakukan 
pada saat penaklukan Makkah, karena beliau 
saat itu menunggangi unta, sehingga unta 
menggerak-gerakkan beliau, sehingga suara 
beliau menggema. 


TURUNNYA KETENANGAN KARENA 
MEMBACA AL-QUR’AN 

HADITS KE-458 

Kj ilt 45 )! -toA 

ijCj cJJiifJ Ju!jJ! jlSJl J t>j 

fcfti jl &CJ& !iJ tjjy lj l 

<3^3 \ji\ JUJ CjJugj 4))! 

C)\yii cJjU jf oiylj dijj fcgii 

SjfsJI oL*5tfr «_>L t* i_>b£" "U :j cSjbyJI 4*^».t) 

(f^> 

Diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib ® : Ada 
seseorang yang membaca surat Al-Kahfi 
di dekat kandang hewan ternak, tiba-tiba 
hewan itu lari, la selamat. Ternyata kabut 


274 



atau awan telah menyelimutinya. Kemudian 
ia menceritakan hal itu kepada Nabi $g. Maka 
beliau bersabda: "Bacalah terus, wahai fulan, 
karena (kabut atau awan) itu adalah sakinah 
yang turun karena Al-Our'an atau diturunkan 
karena Al-Our'an (dibaca)". 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

jhl : Mendoakan selamat, seperti bacaan; 
fL fiil (Ya Allah! selamatkanlah), atau 
menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala 
dan menerima putusan-Nya dengan rela 
hati, atau mengucapkan; edi f . 

i# : Artinya, sepatutnya kau terus 
membaca Al-Qur’an agar kau meraih 
keuntungan kala para malaikat turun, dan 
terus memperbanyak membaca Al-Qur’an 
yang merupakan sebab ketenangan tetap 
bertahan. 

0* : menurut makna terbaik, sakinah 
adalah makhluk ciptaan Allah yang di 
dalamnya terdapat ketenangan, rahmat, dan 
para malaikat. 


HAD1TS KE-459 

«4J Lfr 4JJI (ffbj -i.o4 

4 MijSj (SyCJl «jjM* JJJ1 £yA jA LaJoJ : 

c ciH l i cJili 

cX t >J jjjJl oJLjO 

UjjS i^l 4 ^^1)1 cJ\^3 1^3 

AJtilJ UJl9 ^1 jiiitd 

La { Lm JI 

£31 #1 a fjil : JUS «fLj Al 


Uu (J>1 A' 4 jlS jjI U 

1^13 o'C? 

aIIJI jji* lili *L — *J1 j^l c *x3jd *5s'i 

: j\i iaiji Si ‘^>Lii)i j&i 14*3 

cJS kaSSdl <5UJ : JV5 & :j\3 3li U jjjjj 

Si «4^1 0135JJJ 

v->U \« rjT^iJl JiLai okS" 't t :j cSjtsyJl **! y»-l) 

(C>T jSi 1 5*1 J -ue- i^^il j fciUl 

Diriwayatkan dari Usaid bin Hudhair m, "Pada 
suatu malam ketika ia sedang membaca surat 
Al-Baqarah dan kudanya terikat tidak jauh 
darinya. Tiba-tiba kuda itu ketakutan. Lalu 
ia diam maka diamlah kuda itu. Kemudian 
ia membaca lalu kudanya ketakutan. Lalu 
ia diam maka diamlah kudanya. Kemudian 
ia membaca lagi maka kudanya ketakutan 
lagi. Lalu ia bangun sebab putranya yang 
bernama Yahya tidur tidak jauh dari tempat 
itu. la khawatir kalau kuda itu akan menginjak 
putranya. 

Ketika menarik kudanya itu, ia melihat ke atas 
langit tapi ia tidak bisa melihat. 

Kemudian pagi harinya, ia langsung 
menceritakan peristiwa itu kepada Nabi $ 5 , 
maka beliau bersabda: 

'Bacalah, wahai putra Hudhairl Bacalah, 
wahai putra Hudhairl' 

Hudhair berkata, "Wahai Rasulullah, aku 
khawatir kuda itu menginjak Yahya yang tidak 
jauh dari situ. Ketika aku mengangkat kepala 
mendekatinya. Maka ketika aku mengangkat 
kepala melihat ke langit, terlihat olehku 
sesuatu seperti payung yang di dalamnya 
ada seperti lampu-lampu. Maka aku keluar 
sehingga.tidak dapat melihat langit." 


275 



Nabi jgj bersabda, "Itu adalah malaikat yang 
mendekati suaramu. Andai engkau membaca 
terus hingga pagi niscaya orang-orang akan 
dapat melihat itu dan tidak tertutup dari 
mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Our'an" (66), Bab: Turunnya rasa tenang 
dan para malaikat ketika membaca Al- 
Our'an ( 15)) 

Penjelasan 

: Kudabergerak-geraktakterkendali. 

: Yaitu Usaid menarik anaknya, 
Yahya, dari tempat dimana ia berada agar 
tidak terkena kaki kuda. “Bacalah wahai 
Ibnu Hudhair!” maksudnya bukan perintah 
untuk membaca saat beliau menyampaikan 
kata-kata ini, tapi artinya adalah selayaknya 
kau terus membaca agar kau meraih 
keuntungan kala para malaikat turun, dan 
terus memperbanyak membaca Al-Qur'an 
yang merupakan sebab ketenangan tetap 
bertahan, 
oiiili : Aku takut. 

SLill : Awan yang di dalamnya ada para 
malaikat bersamaan dengan ketenangan, 
karena awan ini selalu turun bersama para 
malaikat. 

S : Tidak tertutup. 


KEUTAMAAN PENGHAFAL 
AL-QUR’AN 

HADITS KE-460 

tiifr 4JI 1 ddo»- -IV 

d*® 4^1 d^ : d^ 


Q#i\ jSj 

$ g»j Sl fiS 5^31 

lyu <5 jJ| jilidi j£»j 

i '/t* Si ji*j ^ i^Uij 44^ 

y> 41*^3 1*3 J^3 JilS* jjyi3l 

( f UJI /i oU r. A-tSl vbS' V- :j ^->i) 

Abu Musa AI-As/ari m berkata, "Rasulullah 
^bersabda: 'Perumpamaan seorang mukmin 
yang suka membaca Al-Our'an adalah seperti 
buah utrujah; aromanya harum dan rasanya 
enak. Perumpamaan seorang mukmin yang 
tidak suka membaca Al-Our'an adalah 
seperti buah kurma; tidak beraroma namun 
rasanya manis. 

Perumpamaan seorang munafik yang suka 
membaca Al-Our'an adalah seperti buah 
raihanah; aromanya harum tapi rasanya 
pahit. Dan perumpamaan seorang munafik 
yang tidak suka membaca Al-Our'an adalah 
seperti buah handhalah; tidak beraroma dan 
rasanya pahit.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Makanan" (70), Bab: 
Penjelasan tentang makanan (30)) 

Penjelasan 

: Buah apa saja yang rasa dan baunya 
enak dan warnanya indah, mirip semangka. 


HADITS KE-461 

*giJl Aji e> #)l Cs&j liilc. -IV 

jl >»31 i5^Jl d*® : d^ aJl» 4All 

\^aj (^AJl JiiJ ‘jil^3l «3****3l £* d Jail»* >j 

jl^l Aii <j ojJh t» JUbUij jkj 

(u-i* ! A 1 : II T# :j 4»-^-l) 


276 



Aisyah meriwayatkan dari Nabi $ % beliau 

bersabda: "Perumpamaan orang yang 
membaca Al-Qur'an dan ia menghafalnya, 
maka ia akan bersama para malaikat mulia. 
Sedangkan perumpamaan orang yang 
membaca Al-Qur'an dengan tekun, dan 
ia mengalami kesulitan atasnya, maka ia 
mendapat dua pahala/" 

(HR. Bukhari, Kitab: ' Tafsir " (65), Bab: Surat 
'Abasa (80)) 

-Penjelasan --- 

selili £ : Jamak jiU, seperti jamaknya 
vf . mereka adalah para utusan, karena 
mereka datang kepada manusia dengan 
membawa risalah-risalah Allah. 


SUNAH BELAJAR AL-QUR’AN KEPADA 
ORANG YANG PANDAI DAN MULIA 

HADITS KE-462 

iic- %i\ (cfej (iUU jjjjl dooi -r\? 
AUl 

:jl3 £ji)l ^£=u ^J) IJdl 
jLw :j\3 

i_Aj M tjLaiSll vJU* olsS* W :<j 

(«ic -dit 1 sPj Of 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik m, Nabi jjgj 
bersabda kepada Ubay bin Ka'ab: 
"Sesungguhnya Allah memerintahkanku 
untuk membacakan kepadamu: Orang-orang 
kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik 
tidak akan meninggalkan (agamanya) ...."( 
Al-Bayinah) 

Ubay bertanya, "Dia menyebut namaku?" 


Beliau menjawab, "Ya." Maka menangislah ia. 
(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlak terpuji 
orang-orang Anshar" (63), Bab: Akhlak terpuji 
Ubai bin Ka'ab Radhiyallahu 'Anhu (16)) 


KEUTAMAAN MENDENGARKAN, 
MENANGIS, DAN MENTADABURI 
AL-QUR’AN 

HADITS KE-463 

«Uc- 4i\ X*£> tioa»» -ITT 

\J\ 4»Jl& 4||| 4jjl 

3l J_)jl «ILJlCj «iLL-' Ipl cJi :<J\I 
lil (Ji- («Lllil : j\5 ^ 0 1*1«,! jl 

^ a \ JT ££ li| CnjJj 

jl JiS” jvi gS/ji Jp 

jjlij jj coljd 

Alfr »KJI 1— «L T' 0 t—AsS” (JJjlivJI *>^>l) 

(oT^sJI 5 *ljS 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Rasulullah 
jg bersabda, 'Bacakanlah Al-Qur'an 
untukkul'" 

Aku pun bertanya, "Aku membacakannya 
untuk Anda, padahal kepada Andalah ia 
diturunkan?" 

Beliau bersabda, "Sungguh, aku ingin 
mendengarnya dari orang lain." 

Ibnu Mas'ud berkata, "Akhirnya aku 
membacakan surat An-Nisa' dan ketika 
sampai pada ayat: Dan bagaimanakah 
sekiranya Kami mendatangkan manusia 
dari seluruh umat dengan seorang saksi, 
lalu kami mendatangkanmu sebagai saksi 
atas mereka. Maka beliau berkata padaku, 


277 



'Cukup!' atau 'Berhentilah/ Lalu aku melihat 
kedua mata beliau meneteskan air mata." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
AI-OuKan" (66), Bab: Menangis ketika 
membaca AI-CtuKan (35)) 


- - Penjelasan 

gUijjj : oijS artinya air mata mengalir, 

mengikuti pola kata 


HADITS KE-464 

iJLii VeJUyt ojj- tjjfl.s.j» 

4A)I Ol^d :J13 I La 

4i£ IjJLlS aJl& 4jjl 

4&1 uL^su O jisso (^1 ^t^-l ijlo < jIjU 

4jJ^33 O^JLSj 

j* v'# * :0L5ll JiLoi -n :J dljUJt A^ji-i) 
(jJl-j <jlc- Jtilt ; ,,J1 «gUu»! 

Hadits Ibnu Mas’ud. Alqamah menceritakan: 
Ketika kami di Himsh, Ibnu Mas'ud membaca 
surat Yusuf. Kemudian seorang laki-laki 
berkata, "Tidak seperti ini ia diturunkan." 

Ibnu Mas'ud berkata, "Aku telah 
membacanya di hadapan Rasulullah gjj, lalu 
beliau bersabda, 'Bagus.'" 

Dan ternyata Ibnu Mas'ud mendapati 
bau khamer dari mulut laki-laki itu. Maka 
ia berkata, "Apakah kamu menggabung 
antara dusta pada Kitabullah dan meminum 
khamer?" Lalu ia menegakkan hukuman had 
padanya. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Our'an" (66), Bab: Para penghafal Al- 
Our'an dari kalangan shahabat Nabi (8)) 


KEUTAMAAN SURAT AL-FATIHAH* 
DAN AKHIR SURAT AL-BAQARAH 
SERTA ANJURAN MEMBACA DUA 
AYAT TERAKHIR DARI AL-BAQARAH 

HADITS K.E-465 

«ilc. $i\ }yuJ> «i-jji- -l*\0 

4.J.C- 41)1 dJJl (Jld :JLs 
oLuiS' aJuJ UaIJ tjj+v js^\ 

(ilAi- i_jL 5* T t : j cSjlsyJI 

Abu Mas'ud Al-Badri m berkata, "Rasulullah 
jg§ bersabda: 'Dua ayat terakhir dari 
surat Al-Baqarah, barang siapa membacanya 
pada malam hari maka keduanya telah 
mecukupinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Khalifah (1 2)) 

Penjelasan 

l\sS : Keduanya sudah mencukupi untuk 
qiyamullail atau membaca Al-Qur'an 
secara mutlak, atau menjaga dari setan dan 
kejahatannya, atau keduanya melindungi 
seseorang dari kejahatan manusia dan jin. 


HADITS KE-466 
*}ll *)! jjli 4))l 


278 


Meskipun dalam bab ini menyebutkan keutamaan 
surat Al-Fatihah, namun dalam kitab aslinya juga tidak 
disebutkan haditsnya — edt. 



2Ulj JJJI £Ul J 43 olytfl 4JJ1 oVjT 

jlill JUl Ajui* VU <&l o\jI jijj 

j\#l zliTj 

«4» J-O Jj> oU 10 :.U9-^Jt 'V i^jUvJI Aa-js-j) 
(<j J$« j^T^aJl <dlt »bl p) L«j aJj- 

Ibnu Umar ® meriwayatkan dari Nabi $g, 
beliau bersabda: "Tidak boleh iri kecuali 
dalam dua hal; seorang laki-laki yang Allah 
beri Al-Our'an dan membacanya sepanjang 
malam dan siang, dan seorang laki-laki yang 
Allah beri harta dan membelanjakannya (di 
jalan Allah) sepanjang malam dan sepanjang 
siang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (9), Bab: 
Sabda Nabi 3^5 "Seorang hamba yang telah 
Allah berikan Al-Our'an kepadanya dan ia 
mengerjakan apa yang ada di dalamnya." 
(45)) 

Penjelasan 

£\S1 $ j3jl ;l5l : Pada saat siang dan malam, 
bentuk kata tunggalnya seperti kata 

dan itiiVt , pendapat lain menyatakan; bentuk 
kata tunggalnya adalah j» dan J>\ , ada yang 
menyatakan; 6 ^ 6 'jii ^ artinya dua 

saat berlalu dari malam hari. 


HADITS KE-467 

iul C$?j ZyuJ> 4i\ alt -t*\V 

\ J H :fLj ^ &\ ^Dl JVl :j\S 

Jp JaLld *)lli 4JJ| o\jJ ££ 

^ 4A1 \ oVjT ji-jj ci 


(JjlII J V U \0 ijJbJI r eSjUJI A^i-t) 

Abdullah bin Mas'ud 3 $ berkata, "Nabi jgjj 
bersabda: 'Tidak boleh iri kecuali terhadap 
dua hal; orang yang Allah beri harta lalu ia 
mempergunakannya di jalan kebenaran 
dan orang yang Allah beri hikmah lalu ia 
mengamalkan dan mengajarkannya kepada 
orang lain.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Tekun 
dalam mencari ilmu dan hikmah (1 5)) 

Penjelasan 

«33* : Menghabiskannya secara keseluruhan. 


AL-QUR'AN DITURUNKAN DALAM 
TUJUH HURUF; KETERANGAN DAN 
MAKNANYA 

HADITS KE-468 

iAj£> 4jjl uALiU “tlA 

'j j* $7? 0? psS*' p' ^ 

ili 5§ tUjJdl Ua jifr Jp jlljiJl 

jAfrl jl OJkSj jjuuj ‘UiC’ 4A)I 

AJ cJl*S AjlSji p £d£#l p 

cJ uJo ^1 cJ^i tjju} aU' 4JJl 

juiLjJl jul \j> jpjyljllib 

4 Jl3 p cJjli :j\3 «yi \3\ti jvl 

« _- >• c . - .t ; 5< 

Jp Jjil OlyLM tcJjil IoSj» : jwi <olyb 

AJU J«oJ U IjpJsli Umi 

v-»U t :oL»yuai-l <— ib5" It : j «a^>t) 

(c 


279 



Umar bin Khatthab m berkata, "Aku 
mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam 
membaca surah Al-Furqan dengan cara 
berbeda dari yang aku baca sebagaimana 
Rasulullah $§ membacakannya kepadaku. 
Hampir saja aku mau bertindak terhadapnya 
namun aku biarkan sejenak hingga ia 
selesai membaca. Setelah itu aku ikat dia 
dengan kainku lalu aku giring ia menghadap 
Rasulullah $|. Aku sampaikan kepada beliau, 
'Aku mendengar ia membaca Al-Our'an 
tidak sama dengan aku, sebagaimana Anda 
membacakannya kepadaku.' 

Maka beliau berkata kepadaku, 'Bawalah 
ia kemari.' Kemudian beliau berkata 
kepadanya, 'Bacalah.' Maka ia membaca. 
Beliau kemudian bersabda, 'Begitulah 
memang yang diturunkan.' 

Kemudian beliau berkata kepadaku, 
'Bacalah!' Maka aku membaca. Beliau 
M bersabda, 'Begitulah memang yang 
diturunkan. Sesungguhnya Al-Our'an 
diturunkan dengan tujuh huruf, maka bacalah 
oleh kalian mana yang mudah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persengketaan" (44), 
Bab: Persengketaan antar sesama (4)) 

Penjelasan 

«M oif : Aku hampir saja memusuhi 
dan memperlihatkan amarah kepadanya. 

i0 p : Aku meletakkan surban di lehernya 
dan menariknya agar tidak lari. 

lili j£ : Tujuh sisi perbedaan. Pertama; 
mungkin perbedaan harakat-harakat 
tanpa merubah makna dan bentuk kata- 
kata. Kedua; mungkin perubahan makna 
saja. Ketiga; mungkin perbedaan huruf- 
huruf karena perbedaan makna, bukan 
perbedaan bentuk kata. Keempat; mungkin 
kebalikannya. Kelima; mungkin perubahan 
kata dan makna. Keenam; perbedaan 
dalam mendahulukan dan mengakhirkan. 


Ketujuh; perbedaan dalam penambahan dan 
pengurangan. (Baca; Fathul B&ry, 66, kitab; 
keutamaan-keutamaan Al-Qur’an, 5, bab: 
Al-Qur’an diturunkan dengan tujuh huruf. 
Ibnu Hajar menjelaskan makna tujuh huruf 
ini secara panjang lebar, dan memberikan 
penjelasan-penjelasan yang mungkin tidak 
Anda temukan dalam kitab lain). 


HAD1TS KE-469 

jl «iifr 33)1 (j£?j jjI 
jp tjfoj 33)1 43)1 

ajcJj jjl jLii 



(3^5^11 uA* 't ^ 4 ji **>!) 

Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah |jg bersabda: "Jibril membacakan 
(Al-Our'an) kepadaku dengan satu huruf 
(dialek) dan aku terus saja meminta 
tambahan hingga akhirnya berhenti sampai 
pada tujuh huruf (dialek)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Penjelasan tentang malaikat (6)) 


TARTIL DALAM MEMBACA AL- 
QUR’AN DAN TIDAK TERGESA-GESA; 
BOLEH MEMBACA DUA SURAT 
DALAM SATU RAKAAT 

HADITS KE-470 

ij>\ 4ifr 43)1 (jjfpj iyuJo jj! -IY* 

oijl jul :j\S J$l$ 

Iaa <4*5^ 4Jul)l 


280 



4Ji\ JJUaiJl cij^ jjU 

Stf iij**' 6-LAf (S^ie 0^5 P~*j 

a*5j J£" C^OiPjj -- 

ijujj_Jl (jo ^J-l oU VI .’Ol iSlI <~>\£ V (^Uwli 4»-j»-\) 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud m oleh Abu 
Wa'il, ia berkata, "Ada seorang laki-laki 
datang kepada Ibnu Mas'ud lalu berkata, 
Tadi malam aku membaca surat-surat Al- 
Musfashal dalam satu rakaat." 

Ibnu Mas'ud berkata, "Hahl (cepat sekali 
kamu dalam membaca), ini seperti membaca 
syair! Sungguh aku mengetahui rangkaian 
surat yang Nabi jg baca." 

Ibnu Mas'ud kemudian menyebutkan 20 
surah dari Al-Mufashshal, dua surat dalam 
setiap rakaat." 

(HR. Bukhari, Kitab: - Azan " (10), Bab: 
Membaca dua surat dalam satu rakaat (106)) 

Penjelasan 

j-iUJl : Ibnu Abbas menjelaskan, mufashshal 
adalah muhkam, yaitu dimulai dari awal surah 
Al-Fath hingga akhir surah Al-Qur'an, disebut 
mufashshal karena banyaknya jeda basmalah 
dan lainnya, lis : yaitu dia membaca 

Al-Qur’an dengan cepat seperti membaca 
syair, karena seperti itulah kebiasaan mereka 
saat membaca syair. 

'J£&\ : Surah-surah yang serupa secara 
makna, seperti nasehat, hukum, kisah, atau 
serupa dalam bilangan ayat. 

6yy : Menyatukan di antaranya, lalu 
menyebut duapuluh surah di antara surah- 
surah mufashshal 

$ ’j, : Surah Ar-Rahm&n dan An- 

Najm dalam satu rakaat, Al-Qamar dan Al- 
Haqqah dalam satu rakaat, Adz-Dzariy&t dan 


Ath-Thflr dalam satu rakaat, Al-Waqi’ah dan 
NCkn dalam satu rakaat, Al-Ma’arij dan An- 
NSzi'St dalam satu rakaat, Al-Muthaffifin dan 
‘Abasa dalam satu rakaat, Al-Muddatstsir dan 
Al-Muzzammil dalam satu rakaat, Al-Insan 
dan Al-Qiyimah dalam satu rakaat, An-Naba' 
dan Al-Mursaiat dalam satu rakaat, At-Takwir 
dan Ad-Dukhln dalam satu rakaat. 


TERKAIT BACAAN 

HADITS KE-471 

«ilfr 4JS\ (sfej Syuj» 0& 4J)I -UC- -IV\ 

J$3 :\j u $ iit jJJjj <£ ifr J-*» 5^1 

ooyil Jj y* ol -ji... j j' lo :,j 

(Uij&i (Jjf vV t 

Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan 
dari Nabi bahwa beliau membaca 
ayat: Maka adakah orang yang mau 
mengambil pelajaran. (Al-Qamar: 15) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: Al- 
Qamar (54), Bab: Yang berlayar dengan 
pemeliharaan Kami (2)) 

HADITS KE-472 

:j\3 glSjSJl ^1 do A*- -tV? 

^1 Abl Aa£> 

:JVj 4&I alft 5^131 (^= 0 ' : jU»J 

:j\i jl JJjliS JaJU-l ^=wil :jli ‘U? 

j\3 lil jlJJlj V/u cils' 
j-S> ^ 1 aiil :JVI i Jhj 


281 



Jp l^U j SJuy 4j)l 

pl"$Si 4 i\j ‘( JjSi'13 j^a)i (jL> uj) $ 

Ly vV v : (J^b • jj - 't : j ft . •■■ te lt «-A^ 10 : J tSjL>«Jl 

(^Ij/jJIjU. 

Hadits Abu Darda 1 . Ibrahim menceritakan 
bahwa para shahabat Abdullah datang 
menemui Abu Darda'. la mencari mereka 
dan akhirnya menemukan mereka. Maka Abu 
Darda' bertanya kepada mereka, "Siapakah 
di antara kalian yang bisa membaca dengan 
bacaan Abdullah?" Salah seorang menjawab, 
"Kami semua bisa membaca dengan bacaan 
Abdullah." la bertanya lagi, "Lalu siapa di 
antara kalian yang paling baik bacaannya?" 
Maka mereka pun menunjuk Alqamah. 
Abu Darda' pun bertanya kepadanya, 
"Bagaimana kamu mendengarnya membaca 
ayat: Wal-laili idzd yaghsyaV 
Alqamah menjawab, "Wadz-dzakari wal- 
untsa." 

Abu Darda' berkata, "Demi Allah, aku telah 
mendengar Nabi $§ membacanya seperti 
ini. Akan tetapi mereka itu, menginginkan 
agar aku membacanya: Wa ma khalaqadz- 
dzakara wal-untsa. Demi Allah, aku tidak 
akan mengikuti mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: Al- 
Lail (92), Bab: Dan pendptaan laki-laki dan 
perempuan (7)) 

WAKTU-WAKTU LARANGAN SHALAT 

HADITS KE-473 

Uili- &l oUa-U i*4a^ -ivr 

JU-j JL : J15 «jjLfr jjI l jC- 


Cjj*J jsO*} \ Jouj 

■Aju i^Lall i_jL T’* :5^La)l ^ : j gjjlidl <»-^>-1) 

Diriwayatkan dari Umar bin Khatthab ®, 
Ibnu Abbas berkata, "Orang-orang yang 
diridai bersaksi kepadaku dan di antara 
mereka yang paling aku ridai adalah Umar, 
(mereka semua mengatakan) bahwa Nabi 
^ melarang shalat setelah Shubuh hingga 
matahari terbit, dan setelah Ashar sampai 
matahari terbenam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Shalat setelah Shubuh hingga matahari 
muncul (30)) 

HADITS KE-474 

«Aic- &)l (j£?J ijijjJM i2>) -ivi 

jJLmj ArtLc- AOl 4JUl J Jl3 
tjiMAM.)! ^£jJ I Juu #}Ls> *J 

Ua» juu 

'J i_jL H :;^Lall ljUS" ' rj Aa-p-t) 

Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah bersabda: 'Tidak 
ada shalat setelah Shubuh hingga matahari 
tinggi dan tidak ada shalat setelah Ashar 
hingga matahari terbenam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Tidak boleh melaksanakan shalat 
sebelum matahari terbenam (31)) 



HADITS KE-475 

:J13 «Ujlt 4ll C$?J j** 0?' -iVo 

l}j£ Sf :fL*j aIIc. Al 4&1 J'* 

o*» J^Loll i_jU T’ :S^Lall o~il_y» ob5" \ : j cSjUtJI *j-_p-t) 
£&J j^ill 

Ibnu Umar ® berkata, "Rasulullah jjg 
bersabda: 'Janganlah kalian mengerjakan 
shalat ketika matahari sedang terbit dan juga 
ketika terbenamnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Shalat setelah Shubuh hingga matahari 
muncul (30)) 

Penjelasan 

Ijj£ S : Salah satu ta'-nya dibuang untuk 
meringankan, artinya janganlah kalian 
menyengaja. 


HADITS KE-476 

<3*^ <Jj **5 <Ji* ; Ji* *j^ e ’ j^i -tvi 

^L)? 151 A*L& 4)Jl 

jmImJI u>I> 

C~m J&- #}Ua)l 

Si-a ujL U : jlii-l olif 6*\ 

(•V^y 

Ibnu Umar i® berkata, "Rasulullah gj 
bersabda: 'Jika alis (bagian lingkar luar) 
matahari mulai terbit janganlah kalian shalat 
hingga terang (selesai masa terbitnya), dan 
jika alis matahari mulai terbenam janganlah 


kalian shalat hingga benar-benar telah 
terbenam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sifat iblis dan bala tentaranya (11)) 

Penjelasan 

(j-liJI : Bagian atas bulatan matahari. 
j£5 : Tampak. 


SHALAT DUA RAKAAT YANG 
DIKERJAKAN NABI ^ 
SETELAH ASHAR 

HADITS KE-477 

cuojS' y£ I 4 I& 4)1 p -iVV 

yi y*\ 5' 

j^l :tpul jl ojilji jSji yi 

0Ja Jou ll* 

jij tilil UI :lS J3j ‘ ysOiUl 

^L) ^JLuj A*Jj5- 41)1 C)! 

^liJl ijj^i CuSj £j| Jllj 

ci>jj J 15 cAUaM yi 

A*Ju<j ,»l s .J»rt :cJU5 L* I^XxJla 9 <4jw)W 

f j Ji ‘iSS" 

j*l cJUi tAjtilft aj 1« JJUj 

jLLlj aJu& 4)1 ^0 ^31 C :ilL» 

j«j y$* U ^Juaj <ujI^ p 

tjliiVl ££ ££»5-4 fjp 

:a) Jj5 <aJ 5| cJiSi a^I Cslljll 

Jjfi- jJtlj tiLlityo 4)1 U aJU p <5U JjpU 


283 



jlAl ^\j\j (joUb 

Aifr O^Uttild »XJjl&l5 tAjjlil ■•-!«»* 4JLfr 

^ cJC aI*I £)1 cUj U :J\S «Jj^sul Uli 

A-i (JA ^\jl AjIj t _ / vflx3l Jju jUiSjM 

* _ / Jik)l 1 *j jcl)l go&^JI j«1aJ1 

0&* Uji 

J-°d _>*} *M vV A : j*— 1' ** : «i c>j^XfN *»y*-i) 

(^— '_j »-Uj jLili 

Hadits Ummu Salamah <& . Diriwayatkan dari 
Kuraib bahwa Ibnu Abbas dan Al-Mismar bin 
Makhramah dan Abdurrahman bin Azhar 
<*&. mengutusnya (Kuraib) untuk menemui 
Aisyah Mereka berpesan, "Sampaikan 
kepadanya salam dari kami semua. Tanyakan 
kepadanya tentang dua rakaat setelah shalat 
Ashar. Katakan kepadanya bahwa kami 
mendapat kabar bahwa Anda mengerjakan 
shalat tersebut padahal telah sampai berita 
kepada kami dari Nabi bahwa beliau 
melarang mengerjakannya." 

Ibnu Abbas berkata, "Bahkan aku dan Umar 
bin Khatthab pernah memukul orang karena 
ia mengerjakan itu." 

Kuraib berkata, "Maka aku menemui Aisyah 
^ lalu kusampaikan kepadanya semua 
pesan, mengapa mereka mengutusku. 
Maka ia (Aisyah) menjawab, 'Tanyakan saja 
kepada Ummu Salamah.' 

Lalu aku menemui mereka yang mengutusku 
dan aku sampaikan perkataan Aisyah. 
Lantas mereka memerintahkanku menemui 
Ummu Salamah dengan pesan yang sama 
seperti ketika mereka mengutusku menemui 
Aisyah. Maka Ummu Salamah berkata, 
'Aku mendengar Nabi jg pernah melarang 
mengerjakannya, namun di kemudian hari 
aku melihat beliau mengerjakannya setelah 


shalat Ashar. Setelah itu beliau menemuiku 
yang ketika itu ada beberapa wanita dari 
suku Bani Haram dari kalangan Kaum 
Anshar bersamaku. Maka aku utus seorang 
sahaya wanita dan aku berkata kepadanya, 
'Pergilah menemui beliau (Rasulullah sg) 
dan sampaikan kepadanya bahwa Ummu 
Salamah bertanya: Wahai Rasulullah j£g, aku 
mendengar Anda pernah melarang shalat 
dua rakaat setelah Ashar, namun aku juga 
melihat Anda mengerjakannya. Jika beliau 
memberi isyarat dengan tangannya maka 
tunggulah.' 

Maka sahaya tersebut melaksanakannya 
dan ternyata beliau memberi isyarat dengan 
tangannya. Maka sahaya ini menunggu 
beliau. Setelah selesai beliau bersabda: 
'Wahai binti Abu Umayyah, kamu bertanya 
tentang dua rakaat setelah Ashar. Sungguh 
aku kedatangan rambongan orang dari suku 
Abdul Qais yang menyebabkanku terhalang 
dari mengerjakan dua rakaat setelah Zhuhur. 
Maka itulah yang aku kerjakan (setelah 
Ashar)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Sahwi" (22), Bab: 
Apabila orang yang sedang diajak bicara 
maka ia memberi isyarat dengan tangannya 
dan mendengarkannya (8)) 

Penjelasan 

: Yaitu shalat. 

P • Dua rakaat. 

^ dJL t : Dia adalah anak Ummu Salamah, 
namanya Suhail atau Hudzaifah bin Mughirah 
Al-Makhzumi. 


HADITS K.E-478 

:cJl3 4JJl -IYA 

jJuj aJlp AjJl 4JJl 


284 



<guio)l 0*9 jJ Slj 

jnO* 3I Juu 

Jju U «jU TT :i%^\ o~il_^>_>bS* \ : j 4^-p-t) 

(Ujrfj OoIjiJI j* j* a*]l 

Aisyah ^ berkata, "Dua rakaat yang tidak 
pernah Rasulullah jg tinggalkan baik secara 
sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan 
adalah dua rakaat sebelum Shubuh dan dua 
rakaat setelah Ashar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Menyegerakan shalat yang tertinggal 
dan yang lainnya setelah asar (33)) 


SUNAH SHALAT DUA RAKAAT 
SEBELUM MAGHRIB 

HADITS KE-479 

4 is> &t ,jsfj dUU {g -IV4 

UkkJah J»\ j «5il lil $ 

4*JLfe 4jjl 

aAj 4»dx> <UJl 

5« fJj ‘O/ulI JjS 

S^S. 4S\J^5 dV&\ 

Cx y 't :0'iSll obS" \* :<j (jjjUrJl 

Anas bin Malik a» berkata, "3ika muadzin 
sudah mengumandangkan azan (Maghrib), 
maka para shahabat Nabi sH berebut 
mendekati tiang-tiang (untuk shalat sunah) 
sampai Nabi keluar, sementara mereka 

tetap dalam keadaan menunaikan shalat 
sunah dua rakaat sebelum Maghrib. Dan di 


antara azan dan iqamat Maghrib sebentar 
sekali jedanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Berapa 
jeda antara azan dan iqamat (14)) 

Penjelasan 

$j\0\ : Mereka bersegera dan 

berlomba mendekati tiang-tiang untuk 
dijadikan pembatas shalat yang menghalangi 
dari orang-orang yang melintas di hadapan 
mereka, karena mereka shalat sendiri-sendiri. 


ANTARA AZAN DAN IQAMAH SELALU 
ADA SHALATNYA 

HADITS KE-480 

iL £ 4&I 4t)l A*£> -IA* 

aJ L fr 4jiil ^0 :Jll 

& $ P sSu» C0 $ & hj0 

£Li 

ccibi v -4 <£>-1' m->') 

(Aijl 

Abdullah bin Mughaffal s» berkata, 
"Rasulullah $§ bersabda: 'Antara azan dan 
iqamah ada shalatnya. Antara azan dan 
iqamat ada shalatnya/ Pada ucapan yang 
ketiga, beliau menambahkan, 'Bagi yang 
mau.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Di 
antara setiap dua azan boleh mengerjakan 
shalat bagi siapa yang menghendaki (16)) 


285 



SHALAT KHAUF 

HADITS KE-481 

5» ALll (j£?j jlt jjl -IA\ 

«^LajUaJI jjllj aIIc. 4&1 4)1 

«jjdjiil p (JjuJl ^ji-Vl am\&S\j 

J-ii SIa* 3 j»U^ •$ 

/'Jj& |»\5 yJU» |aJ lAjSj 

j*OA3 gSfjA j» ! jj (^U5j 
(j4i jll oli oU r\ Jijjliil cjbS" H :<j (jilidi 4»^.|) 


Ibnu Umar g§ meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ shalat bersama salah satu 
kelompok, sementara kelompok yang 
lain (berjaga-jaga) menghadapi musuh. 
Kemudian kelompok yang shalat bersama 
beliau beranjak dan menempati posisi 
kelompok yang semula menghadap musuh. 
Lalu kelompok yang semula berjaga-jaga 
(menghadapi musuh) datang, kemudian 
beliau shalat bersama mereka satu rakaat 
lalu salam. Selanjutnya satu kelompok 
menyelesaikan rakaat mereka begitu juga 
kelompok yang satu lagi menyelesaikan 
rakaat mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Pertempuran Dzatur Riqa' (31 )) 


HADITS KE-482 

{*>£> : «&£■ Q\ iioA>. -lAf 

££ A^jUsj «Aju» «aIIaJI jJiiJLi 

jjjJU <jA*il <Jl «jaili 

«a*Sj j i> j < » .«■ > «aiSj 4** 

J*)/ jA CMAi» ^ 5 j 


ju «0^*| iii <a*5j jlg j»Ui jl 

(£ti ^Jl oli »_£)£■ oL r\ :iSjUil 'H : j cSjUJI aj-^-I) 


Sahal bin Abu Hatsmah berkata, "(Dalam 
shalat khauf) imam dan satu kelompok yang 
bersamanya berdiri menghadap kiblat, dan 
sekelompok lainnya menghadap ke arah 
musuh. Lalu imam shalat bersama kelompok 
orang yang bersamanya (kelompok pertama) 
satu rakaat, setelah itu mereka berdiri dan 
rukuk untuk diri mereka masing-masing satu 
kali rukuk dan dua kali sujud di tempatnya. 
Kemudian kelompok yang (kedua) pergi 
menempati kelompok (pertama). Selanjutnya 
mereka (kelompok kadua) shalat satu rakaat 
bersama imam. Dengan demikian imam 
telah mengerjakan dua rakaat. Kemudian 
kelompok kedua melanjutkan sekali rukuk 
dan dua kali sujud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Pertempuran Dzatur Riqa' (31 )) 


HADITS K.E-483 

o\j> O —IA T 

j»JJ jJLjj «U)l AUl J \y*»J gifr 

c «JL * > aJjU» 5^ £\SjJI oli 

«i*5j iju> *|j\3 «jjuJI #1 p-j aJjISJ «iis 
l^sj^ul p Ijlij c«j p 

biuUaJl o*l> j «jjuUl 

UJI»- CmJ jsJ C*lSj gJ! AjiSjll 

• -'f - si • •» J* , ,i;>, 

f€ (•J-' f-> 4 

(£)S jll oli cjL r\ itSjUil v»b^ H : j tgjLUI A^ii) 


286 



Hadits Khawwat bin Dubair. Shalih bin 
Khawwat salah satu orang yang menyaksikan 
Rasulullah mengerjakan shalat Khauf pada 
perang Dzatur Riq6'; bahwa satu kelompok 
berbaris bersama beliau, dan kelompok lain 
berjaga-jaga menghadap musuh. 

Beliau shalat bersama kelompok pertama 
satu rakaat, kemudian beliau tetap berdiri. 
Lalu kelompok tersebut menyelesaikan shalat 
mereka masing-masing. Setelah itu mereka 
beranjak dan berjaga-jaga menghadap 
musuh (menggantikan kelompok kedua). 
Kemudian kelompok yang lain (yang semula 
berjaga-jaga) datang untuk shalat satu 
rakaat bersama beliau yang masih kurang 
tadi. Kemudian beliau duduk (menunggu), 
dan mereka menyempurnakan shalat untuk 
mereka sendiri. Kemudian beliau salam 
bersama mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Pertempuran Dzatur Riqa' (31 )) 

- Penjelasan 

oi$ : Sebuah gunung yang di sana 
terdapat kawasan merah, putih, dan hitam, 
seperti nama peperangan yang menyebut 
gunung ini; perang Dzatur Riqa\ Ada yang 
menyatakan, disebut Dzatur Riqa' karena 
pasukan muslimin membalut kaki-kaki 
mereka dengan potongan-potongan kain 
kala sepatu mereka berlubang. Ibnu Hisyam 
dan lainnya menyatakan, disebut Dzatur 
Riqa' karena saat itu mereka merobek panji- 
panji perang mereka. 

& cJU : Kata shaff digunakan tanpa 
memerlukan obyek, fS artinya aku 

meluruskan mereka lalu mereka meluruskan 
barisan. dengan wawu dikasrah dan juga 
didhammah, artinya arahkan wajah mereka 
ke arahnya. 


HADITS KE-484 

U5 :<J\I «ilfr 4Ul ji -IAI 

UjjI lils oIju ^Jlc- 

A-lfr ibl lallSjj aJlJJs jjp 

Jlia jj U/J 4&1 

:J\S :yll i' : JIS yptJ?- :Jla5 

^11 ibl 

tljjs-lS jkJ (joiSj IjuUaj 

iiSUaJb 

(£U oli Sj^jc <— *U 'H :t5jUll T t : j (£jU»JI Aj^p-I) 

Jabir bin Abdullah ® berkata, "Kami pernah 
bersama Nabi dalam perang Dzatur 

Riq6/ Ketika kami mendapatkan pohon 
yang rindang, kami biarkan pohon itu untuk 
istirahat Nabi $§. Tiba-tiba seorang laki-laki 
musyrik datang, sementara pedang Nabi 
jg tergantung di pohon tersebut. Laki-laki itu 
langsung mengambil pedang tersebut sambil 
berkata, 'Kamu takut kepadaku? Beliau 
menjawab, 'Tidak.' 

Orang itu berkata lagi, 'Siapa yang dapat 
melindungimu dariku?' Beliau menjawab, 
'Allah/ Kemudian para shahabat mengancam 
orang itu. 

Tidak lama kemudian shalat didirikan, 
maka beliau shalat dengan satu kelompok 
sebanyak dua rakaat lalu kelompok ini 
mundur. Kemudian beliau melanjutkan 
shalat dua rakaat dengan kelompok yang 
lain, sehingga Nabi ^ melaksanakan shalat 
empat rakaat, sedangkan masing-masing 
kelompok shalat dua rakaat." 


287 



(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Pertempuran DzaturRiqa' (31)) 

Penjelasan-—- 

: Yang memiliki naungan (rindang). 

:Ia menghunus pedang. 


288 



BAB 7 
JUMAT 


HADITS KE-485 

4)1 Jlc. 4)1 olfr -t A® 

iil :J\i aJlC. 4jjl 4JL)1 (jl 

J^oJLld iilil j^sjL>l 

fji J—*" J**» M ^ tSjUJl <J>yA-t) 

<«-*■» 

Abdullah bin Umar S® meriwayatkan 
bahwa Rasulullah bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian menghadiri shalat Jumat 
hendaklah ia mandi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (1 1 ), Bab: 
Keutamaan mandi pada hari Jum'at (2)) 

Penjelasan--- 

»U- \>\ : Ketika berkehendak. 


HADITS KE-486 

oUalM ,jJ 'Ja£- -IA^ 

j* ol^il 5:^ 5? 

i? (SLr^ 1 «S* J*-j H 

- ^ + i j ^ ( ; 

'•J+& 4Ul 

^jbl ^|bxLul 43 cJUJii 5 jiA ifrLa.‘ aj 1 


: jlli olSjJ jl Jfc ijl pil tJjjilElI Oju Ju J^- 

4All <Ull C -sa. L C' JL3j LojI 

J*jUUy»b (3^ |&Ju^ A>Jl£' 

j~«l l jAt yl t :4«^l W ^>,>1) 

Hadits Umar bin Khattab. Diriwayatkan 
dari Ibnu Umar 5® bahwa ketika Umar bin 
Khatthab sedang berdiri berkhuthbah pada 
hari Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki 1 
Muhajirin Al-Awwalin z (generasi pertama), 
shahabat Nabi $£, masuk (masjid). Maka 
Umar pun bertanya, "Jam berapa ini?" 

Shahabat tersebut menjawab, "Aku sibuk, 
dan aku belum sempat pulang ke rumah 
hingga akhirnya aku mendengar adzan dan 
aku hanya bisa berwudhu." 

Umar berkata, "Hanya berwudhu saja! 
Sungguh kamu sudah mengetahui bahwa 
Rasulullah ^ memerintahkan untuk mandi 
pada hari Jumat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Keutamaan mandi pada hari Jum'at (2)) 


1 Yang dimaksud laki-laki di sini adalah Utsman bin Affan 
a» sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim dan 
Sunan Abi Dawud (Ibnu Hajar: Fathul Bart 1/265) 

2 Yakni orang-orang yang menyaksikan Perang Badar, 
mendapati Bai'atur Ridnwan, atau mendapati shalat 
mengahadap ke arah dua kiblat (Baitul Maqdis dan Ka'bah) 
( Shahih Al-Bukhirf Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


289 



HADITS KE-488 


ojJ$l cyi : Yaitu termasuk yang hadir 

dalam perang Badar, atau menjumpai 
Baiatur Ridhwan, atau shaiat dua kiblat, yang 
dimaksud orang di sini adalah Utsman bin 
Affan. 

dJiit jLSi : Aku tidak kembali, 
ot \>y $ Je. p* : Aku tidak melakukan 
sesuatupun setelah mendengar azan selain 
berwudhu. 

L2u\ l^4\j : Apakah aku tidak cukup menunda 
waktu dan melewatkan keutamaan hingga 
aku tidak mandi dan cukup berwudhu saja? 


WAJIB MANDI PADA HARI JUMAT 
BAGI SETIAP LAKI-LAKI BALIGH 

HADITS KE-487 

£*1 “L AV 

fjj : j\3 jdlj &£- Al Js> 

tX Jp '■r'?'!} 

0L~*aH tjjaj <->ii \' :(j cSjUdi 

Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan dari 
Nabi beliau bersabda: "Mandi pada hari 
Jumat adalah wajib bagi setiap laki-laki yang 
sudah bermimpi (baligh)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (5), Bab: 

Wudhunya anak kecil dan kapan mereka 
diwajibkan mandi? (161)) 

— Penjelasan 

j lASjs- : Baligh dan mengerti. 


*gi)l gjj 4JJl (Sfj |\c- CoAs- -IAA 

^lill 5^ J-tf» 

jU jjiii pjl* 

jAj jUuil pllj a Jl& 4JJl 4A)l 
|»£sul jl A <JL& 4X)1 

lift pJswjjd 

(J_y ,y* oA, \0 <_jb5” \) I(j 

Aisyah istri Nabi ^ berkata, "Orang-orang 
datang berbondong-bondong pada hari 
Jumat dari tempat tinggal mereka dan 
desa-desa (di luar Madinah). Mereka 
datang melewati padang pasir yang 
berdebu sehingga mereka pun berdebu 
dan berkeringat. Lalu seorang dari mereka 
mendatangi Rasulullah |g yang saat itu 
sedang bersamaku, beliau lantas bersabda, 
'Seandainya kalian mandi dahulu.'" 3 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shaiat Jum'at" (U), Bab: 
Berangkat dari mana sepatutnya seseorang 
menghadiri shaiat Jum'at (1 5)) 

- Penjelasan 

: Dari kata yaitu giliran mereka tiba, 

artinya ketika seseorang menghadiri 
sesuatu berkali-kali. 

j* : Dari rumah-rumah mereka di dekat 
Madinah. 

: jamak yaitu tempat-tempat atau 
perkampungan-perkampungan sebelah timur 
Madinah, jarak paling dekat dengan Madinah 
di antara perkampungan-perkampungan ini 


3 Maksudnya: Seandainya kalian mandi dahulu niscaya itu 
lebih bagus (Ibnu Hajar: Fathul Bart 2/386) 


290 



terpaut empat atau tiga mil, dan yang paling 
jauh berjarak delapan mil. 

\j£ jL : Andai kalian bersuci di 
rumah kalian pada hari ini, tentu lebih baik, 
atau j) untuk makna angan-angan, sehingga 
tidak memerlukan perkiraan jawaban syarat. 


HADITS KE-489 

:cJ\l i\£s> «Uil (gj -IA<\ 

lij oJj oL v-jUS” V 

Aisyah «3 berkata, "Orang-orang bekerja 
untuk memenuhi kebutuhan diri mereka. 
Ketika menghadiri shalat Jumat, mereka tetap 
dalam keadaan mereka itu. Maka dikatakan 
kepada mereka, 'Seandainya kalian mandi 
terlebih dahulu.'" 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at"(11), Bab: 
Waktu shalat Jum'at adalah apabila matahari 
telah tergelincir (16)) 

Penjelasan 

: Jamak artinya pelayan, sama seperti 
kata jamak dari £ 3 %. 

‘j : Keringat tidak sedap akibat keletihan 
bekerja. 

jLii-iiil ^ : Andai kalian mandi, tentu lebih 
baik untuk menghilangkan bau-bau tidak 
sedap yang mengganggu manusia dan para 
malaikat. 


4 Maksudnya: Seandainya kalian mandi terlebih dahulu 
untuk menghilangkan bau tidak sedap setelah bekerja 
yang mengganggu orang-orang dan malaikat, niscaya itu 
lebih dicintai. (S/ia/if/i Al-BukhUrf Tahqiq Muhammad 
Fu'ad Abdul Bagi ) 


MEMAKAI MINYAK WANGI DAN 
SIWAK PADA HARI JUMAT 

HADITS KE-490 

: JV3 «w:. 4JJl -IV 

iJVd 4)1 dJJl 

65 '<£*■'$& v?5 }y. 

iLj? CjJyUvi 

(tjujrJJ ' t_Aj T n :<j ^t>Jl 

Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Aku bersaksi 
atas Nabi gjj, bahwa beliau bersabda: 'Mandi 
pada hari Jumat adalah wajib bagi orang 
yang sudah bermimpi (baligh), dan bersiwak 
serta memakai wewangian bila memilikinya.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Memakai wangi-wangian pada hari Jum'at 
(3)) 

Penjelasan--- 

jl&t : Baligh, kata ini majaz karena mimpi 
basah mengharuskan baligh, indikasi yang 
melarang mengartikan kata ini secara hakiki 
adalah ketika mimpi basah disertai keluarnya 
air mani, saat itu wajib mandi baik pada hari 
jum’at ataupun bukan. 

^15 : maksudnya bersiwak. 

oij 6l : Jika ia memiliki wewangian saja, atau 

memiliki siwak dan wewangian. 


HADITS KE-491 

jjjUp aIp #ll J>\ -IV 

ty&S’ 4A)1 jjd jTi <01 £i\ j£- 

cJJi «AjLJM fjJ J—iil Q 


291 



HADITS KE-493 


Sl :jiil aIa! jllc. 5^ ji Q? jLui 
i&t 

(<juj»JJ <_j\j T <->\£ N 

Hadits Ibnu Abbas.Thawus meriwayatkan 
dari Ibnu Abbas m bahwa ia menyebutkan 
sabda Nabi |g perihal mandi pada hari 
Jumat. Maka aku pun bertanya kepada Ibnu 
Abbas, "Apakah beliau memakai wewangian 
ketika berada bersama keluarga beliau?" la 
menjawab, "Aku tidak tahu " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat 3um'at" (11), Bab: 
Memakai miyak wangi ketika menghadiri 
shalat Jum'at (6)) 

HADITS KE-492 

Jli <AJLfr 4A)I ($2 j d«0>A^ 

(5^***^ : (^ u y 

A*3 C»jJ |»\jI AjL* J> ^ J-jOJU 

(J <>• JF J* vV 't **4-' UylM 

(pAjjfrj ill ^ J— C- 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi $jj 
bersabda: "Kewajiban bagi setiap muslim 
ialah mandi pada satu hari di antara tujuh 
hari, pada hari itu dia basuh kepala dan 
tubuhnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "S/ia/at Jum'at" (11), Bab: 
Apakah orang yang tidak menghadiri shalat 
Jum’at seperti kaum wanita, anak-anak dan 
yang lainnya diwajibkan mandi Jum'at (12)) 


51 <4J Lfr 4JJI (jjfj oJjjjA -iAT 

<U)1 4A)I 

tAjJU Uj* p Aj\J&I jJLfr AjLiiU 

«Jij a!S\1H a£-LL)I ^ 

LmaS' 0^3 L«J 1^3 AiJliM A£>LaJI 0^ 

4^5 UjI^J Aju 1^31 A£>UJI Q 0 J 
Aw jl^l ic-UJI 0^ 
a£su^QI ^12)11 0^> lits (A^lJ yj* 

i_>L t i_jbS” \\ 

Abu Hurairah s» meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg bersabda: "Barang siapa 
mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi 
janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka 
dia seolah berkurban seekor unta. Barang 
siapa datang pada kesempatan (saat) kedua 
maka ia seperti berkurban seekorsapi. Barang 
siapa datang pada kesempatan (saat) ketiga 
maka ia seperti berkurban seekor kambing 
yang bertanduk. Barang siapa datang pada 
kesempatan (saat) keempat maka ia seperti 
berkurban seekor ayam. Dan barang siapa 
datang pada kesempatan (saat) kelima 
maka ia seperti berkurban sebutir telur. 
Apabila imam sudah datang (untuk 
berkhuthbah), maka para malaikat hadir 
untuk mendengarkan zikir (khotbah)" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Keutamaan shalat Jum'at (4)) 

Penjelasan 

Jlc. : Ber -Vrab nashab sebagai sifat bagi 
mashdar yang dibuang, artinya mandi seperti 
mandi janabat. 


292 



£)j p : Kemudian pergi. 

&»# vjS Usfe : Ia seakan berkurban seekor 
unta, baik jantan ataupun betina, ta’ di 
sini untuk makna satu, bukan ta’ ta’nits, 
maksudnya menyedekahkan seekor unta 
untuk mendekatkan diri kepada Allah, 
r# : Sapi jantan ataupun betina, ta' di sini 
untuk makna satu. 

: Kambing yang memiliki tanduk, kata 
sifat ini disebut karena kambing bertanduk 
lebih sempurna dan bentuknya lebih baik, 
karena tanduknya bisa dimanfaatkan. 


DIAM PADA HARI JUMAT 
SAAT MENDENGARKAN KHOTBAH 

HADITS KE-494 

5» Attl vioo»* -IH 

dL>UaJ cJi lil : J\S jjuj aII* <u)l jU 4jjl 

oj*J Jui tJJaifr 

oLaj^l TA i_jbS" W (jyUwll 

% 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Jika kamu 

berkata kepada temanmu pada 
hari Jumat 'diamlah', padahal imam 
sedang berkhutbah maka kamu telah berbuat 
sia-sia (tidak mendapat pahala)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'af"(11), Bab: 
Diam pada hari Jum'at dan imam berkhotbah 
(36)) 

- Penjelasan 

la> : Al-Akhfasy menjelaskan, jiStf yaitu 
kata-kata yang tidak berdasar, seperti kata- 
kata batil dan semacamnya, pendapat 


lain mengartikan: cenderung menjauhi 
kebenaran. Nadhr bin Syamil menjelaskan, 
makna c£aJ adalah engkau rugi tidak 
mendapatkan pahala. Pendapat lain 
mengartikan; keutamaan shalat jum’atmu 
batal. 


WAKTU MUSTAJAB PADA HARI JUMAT 

HADITS KE-495 

jj-jj 5' ‘ASA 4&I (j£?j SJjJa {J,\ -IH 
:JUi a Jl& 4Jdt <U)! 

‘ jUu i*} jLLli llfr S ic-Ll 

\ &£ jus ain jUi 

fji <i v'# u *^-^-l) 

(M-i 

Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah membicarakan perihal hari 
Jumat. Beliau bersabda: "Pada hari Jumat 
itu ada satu waktu, tidaklah seorang hamba 
muslim yang mengerjakan shalat lalu berdoa 
tepat pada waktu tersebut melainkan Dia 
akan mengabulkan doanya tersebut." 
Kemudian beliau memberi isyarat dengan 
tangannya yang menunjukkan sedikitnya 
saat tersebut. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Waktu yang ada di hari Jum'at (37)) 

Penjelasan 

& : Penentuan saat ini disebutkan dalam 
sejumlah hadits, di antara yang paling rajih 
adalah hadits Abu Musa, yaitu rentang waktu 
antara ketika imam duduk di atas mimbar 


293 



hingga shalat Jum'at selesai. HR. Muslim dan 
Abu Dawud. 


PETUNJUK UNTUK UMAT ISLAM 
TENTANG HARI JUMAT 

HADITS KE-496 

uifr 4&I (sej -W\ 

: JIS (J-j 4 i)l 

tQl5 o\5S3l IjJjl <C»! j> JtJ .ttOil fjJ 
f*li ijilEi-l jjJl jysJl 3 

JjUaiJJ AC> jJuj ci^AJ llx3 
(OLJI UjJj>- t-A, «t :»LuSll <— >h$” V : j 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jj| 
bersabda: 'Kita umat yang terakhir (di 
dunia) tapi yang pertama pada hari Kiamat. 
Mereka diberi kitab sebelum kita dan kita 
diberi sesudah mereka. Inilah hari (Jumat) di 
mana mereka berselisih tentangnya; besok 
(Sabtu) untuk Yahudi; dan lusa (Ahad) untuk 
Nas h ram.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 

--Penjelasan 

6 j>^' : kita yang terakhir di dunia, juS 

: hanya saja. Ibnu Malik menjelaskan, 
pendapat terbaik menurut saya terkait kata ju* 
adalah dijadikan kata pengecualian berarti; 
tapi, karena makna "kecuali” difahami dari 
kata-kata ini. Menurut yang masyhur, kata ini 
disertai § , seperti disebutkan dalam hadits 
ini; 4A=s3l \yj\ jLjSl , menurut riwayat orang 
yang menyebut dengan lafal; $ & , ol 


dibuang sehingga fungsinya batal, lalu I* 
disandarkan kepada mubatda' dan khabar 
yang menjadi isim dan khabar cA 


SHALAT JUMAT KETIKA MATAHARI 
SUDAH TERGELINCIR 

HADITS K.E-497 

iiS* U :J\S «Ufr &t 

:Jl*S <ill Jji t* 

Sahi m berkata, "Kami tidak tidur siang dan 
tidak makan siang kecuali setelah shalat 
Jumat." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Apabila telah ditunaikan 
shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi" (40)) 

Penjelasan - - 

j^S : fijbj Stf jlS artinya tidur di tengah 
siang, «kail 13 : waktu tidur siang, : iliSfi 
adalah pagi hari, kata ini mu'annats, Z\jJS 
artinya makanan pagi, untuk itu, <$1525 artinya 
makan pada pagi hari (sarapan). 


HADITS KE-498 

j» -IAA 

, t j , i{ J _ ,* 

4a 3 J m mA (JJj 

(igM..»A4 ojjp i_j\j T's LjbT "11 :(j ^>^>-1) 


294 



Salamah bin Al-Akwa' m berkata, "Kami 
shalat Jumat bersama Nabi £g. Kemudian 
setelah selesai kami bubar dan tidak ada 
bayangan dinding yang dapat kami jadikan 
untuk berteduh." 

(HR Bukhari, Kitab: "Peperangan" (6), Bab: 
Perang Hudaibiyah (35)) 


DUDUK DI ANTARA DUA KHOTBAH 

HADITS KE-499 

5? l^i- &\ tioa>- -IM 

iJMLi tyjx 4% 4 «JlC> 4JJl 

5^11 & y MLi Ui p 
(LSlS gj.1 oL tv vbT U :j ^>1) 


Ibnu Umar © berkata, "Rasulullah ^ 
berkhuthbah sambil berdiri, kemudian duduk 
lalu berdiri kembali seperti yang kalian 
lakukan sekarang ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at"(11), Bab: 
Berkhotbah dengan berdiri (27)) 

HADITS KE-500 

: JlS ii* 43ll (jSfj 43)1 -o*» 

jJUj 4311 ^jpJl ^ 

u Jz- jjft cJ£if 

jJLt &1 Sy i\ jjuj A-lc- 43)1 *jp\ £0 (jj 
1^$1 !i!3 ^ij) <4*^ cJjii 

(\Ij\J l£Jl Jj-kiil 

jfr ^Ul Jjij lij <_>U T A " : (j 4s»y»-l) 

(spU jb &.J f Vj\ 5^Ui x*J-> «3 f U)H 


Jabir bin Abdullahs® meriwayatkan, "Ketika 
kami sedang shalat bersama Nabi tiba- 
tiba datang rombongan dagang yang 
membawa makanan. Orang-orang pun pergi 
menghampirinya, hingga tidak ada orang 
yang tinggal bersama Nabi -kecuali 12 orang. 
Maka turunlah ayat: Dan apabila mereka 
melihat perdagangan atau permainan, maka 
mereka bubar untuk menuju kepadanya dan 
mereka meninggalkan kamu ketika kamu 
sedang berdiri menyampaikan berkhutbah." s 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), 
Bab: Apabila orang-orang meninggalkan 
imam pada shalat Jum'at, maka shalat imam 
bersama dengan orang yang tersisa tetap 
sah (38)) 


Penjelasan 

> : Unta. 

50 j\ : Rebana yang ditabuh saat barang- 
barang dagangan tiba sebagai ungkapan rasa 
gembira dan pemberitahuan kedatangan 
barang-barang tersebut. 

: Ar-Raghib menjelaskan, J* i\ artinya 
memecahkan sesuatu dan memisahkan 
antara satu dengan yang lain, seperti kata 
artinya membuka stempel surat. 
Dari sinilah kata J&A berasal, artinya 
suatu kaum berpencar. 


MEMPERSINGKAT SHALAT 
DAN KHOTBAH 

HADITS KE-501 

: j\S «Ufr 43)1 X£>\ Jju -6*N 

ja 1*11 Jp \yu j 'JSjj <ult 4311 

(eUUGljSlIj) 

5 Al-Jumu’ah: 12 


295 



JIS ISI !_jL V : j ^jliiJI 4»p.t) 

(.UJlJ^^Ulj^T 

Ya'la bin Umayah m berkata, "Aku 
mendengar Nabi jSgdi atas mimbar membaca: 
Mereka berseru: Hai Malik ...S' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang di antara kalian 
mengucapkan "amfn" dan para malaikat 
berada di langit (7)) 

Penjelasan 

JijU U : Nama malaikat penjaga neraka. 


SHALAT TAHIYATUL MASJID KETIKA 
IMAM KHOTBAH 

HADITS KE-502 

~ 0 '^ 

AUl ^15 AjujM 

Ctf&j : Jvl : jll : jol 

fU^lj ljL TT i r >bS' W : j ^jliJI 

(cxr*s**- 

3abir a$s berkata, "Pada hari Dumat ada 
seorang laki-laki datang ketika Nabi jg 
sedang berkhutbah. Beliau lalu bertanya, 
'Apakah kamu sudah shalat?' Orang itu 
menjawab, 'Belum/ Maka beliau bersabda, 
'Shalatlah dua rakaat!/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), 
Bab: Barang siapa yang datang ketika imam 
berkhotbah maka shalat dua rakaat yang 
ringan (33)) 


6 'Mereka berseni: Hai Malik, biarlah Rabb-mu mematikan 
kami saja, la menjawab: Kamu akan tetap tinggal (di 
neraka).' Az-Zukhmb 77 


HADITS KE-503 

AJLfr 4JJ! (cfej 4Alt XS- -0*f 

jAj 41)1 JIS 

Jt5 jl 4*^ jlisJ^l t\>- 131 

^JaJI ^ *U- 1» yt* t s :JU*vjdl <U*y».t) 

]abir bin Abdullah m berkata, "Rasulullah 
^ bersabda pada saat berkhuthbah: "Dika 
seseorang dari kalian masuk masjid dan 
imam sedang berkhuthbah atau telah keluar 
hendaklah ia shalat dua rakaat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Tentang shalat sunnah dua rakaat dua 
rakaat (25)) 


BACAAN DALAM SHALAT JUMAT 

HADITS KE-504 

$ ; jl* tilfr — o*t 

^ VJjy jU—jj aUI 
jp Jl ji j «JUjuJI rjjjo jjl 4 

l* !_jL V :iiu^l i r >b5' W < J ijjUJI i^>t) 

Abu Hurairah sss berkata, "Nabi dalam 
shalat Dumat membaca: Alif lam mdm tanzil, 
surat As-Sajadah, dan Hal atd ' alal-insani 
hinum-minad-dahri, surat Al-lnsan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Bacaan dalam shalat Subuh pada hari Jum'at 
(10)) 


296 



BAB 8 

SHALAT DUA HARI RAYA 


HADITS KE-505 

:Jl3 MS’ 5 —o»© 

{J,\j 4JJI ^ JlaiJl 

p (OLUt Jls J***. 

.Juu 4^r 

jillj aJlc. 4JIJ1 

^ J*- ‘fi^5 j*S' P »'hi j4& 65? 

3;£ '»Sj ^Jl :jul j% Aii «2Ui3l 

£6* 65? P (diisuCj oCUj^ji 
j3 #4 ®j?! 3 s^t cJuI ?ouS jp $sT 

*Aj jS jSb fi.T.ii,^ : j\l jLo :\ijLfr 

£s*aJI yl jJjb :J\J ^ 

A ojJ ^ \^3\p*\j 

fU^ll «JaC^« >—>U :^>jljJ\ i_jbS” >f 

(juJt j>jj «LjJI 

Ibnu Abbas as berkata, "Aku pernah 
menghadiri shalat Idul Fitri bersama Nabi 
Sg, Abu .Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka 
semua melaksanakan shalat sebelum 
khutbah, setelah shalat baru khutbah. 


Nabi Sg kemudian pergi dan aku melihat 
seakan beliau memberi isyarat dengan 
tangannya agar jamaah tetap duduk di 
tempatnya. Kemudian beliau melewati dan 
membelah shaf-shaf mereka hingga sampai 
pada jamaah wanita. Saat itu Bilal juga 
bersama beliau. Beliau kemudian membaca 
ayat: Wahai Nabi, apabila datang kepadamu 
perempuan-perempuan yang beriman untuk 
mengadakan janji setia. 1 Selesai membaca 
beliau bersabda: 

'Apakah kalian siap untuk itu?' Berkgtalah 
seorang dari para wanita itu, tidak ada 
yang berani menjawab selain dia, 'Ya/ 
Beliau bersabda, "Bersedekahlahl'lalu Bilal 
membentangkan kainnya. Kemudian beliau 
bersabda, 'Ayolah, demi ayah dan ibuku/ 
Maka mereka melemparkan gelang dan 
cincin mereka ke dalam kain yang dibawa 
oleh Bilal/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya " (13), 
Bab: Nasihat Imam bagi wanita pada hari 
raya (19)) 

Penjelasan 

jJijjl o iji : Aku menghadiri shalat Id. 

ISSjLu : Shalat Idul Fitri. 

£S5il &siiS : Jamak bcj artinya cincin-cincin 
besar yang dikenakan di tangan, dan kadang 

1 Al-Mumtahanah: 12 


297 



dikenakan di jari-jari kaki, pendapat lain 
mengartikan; cincin-cincin tanpa mata, 
bentuk jamak lain kata ini adalah oUcj. 


HADITS KE-506 

U 4 I& J) j» U» 

jiaiJl jjuoj aJl& <UJl £4)1 p 13 : jlJ ^ 
jjj Uli *o^La)U IJui 

«J^b jj ^Jp jAj pLJJl Jli 

a3jJ») 1 iUl)l *l3 (^Ja <4 jJ 5 jSbj 

«LjJI (U)ll n ^juJt vr ^ <£,UJI a*>1) 

(■*«*)' fji 

Dabir bin Abdullah ® berkata, "Pada hari 
Raya Idul Fitri Nabi $5 berdiri lalu shalat. 
Pertama beliau shalat kemudian khutbah. 
Selesai khutbah beliau turun (dari mimbar) dan 
mendatangi jamaah wanita untuk menasihati 
mereka, beliau bersandar pada tangan Bilal. 
Sementara itu Bilal membentangkan kainnya 
agar para wanita memasukkan sedekahnya 
ke dalam kain tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "1 Dua Hari Raya" (13), 
Bab: Nasihat Imam bagi wanita pada hari 
raya (19)) 

HADITS KE-507 

:S/lS 4JJl X i £> ji&j jjiCc- -0*V 

}£ Slj }£. 'tf=k p 

JJ ^yiil uL V uA iS" W 1(3 4>pl) 

(t*l5j "Ij (jbl t-Li-l JJ <JU«JI 


Ibnu Abbas dan Dabir bin Abdullah berkata, 
"Tidak ada azan dalam shalat Idul Fitri dan 
Idul Adha " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" { 13), Bab: 
Orang yang berjalan dan yang menunggang 
kendaraan menuju shalat Id dan shalat 
sebelum khotbah tanpa azan dan iqamat (7)) 

HADITS KE-508 

Jjjji Z\ (1L& &\ (jjfj j jil -o* A 

CPja tpk ^ <J5' Jl 

0^1 Jju aJsjM djj < S^Ljdb 

Jl *rij ^-11 i— V i— >bS” Vf : j (jjUiJt 4»^*-l) 

(JL-U 1 Nj o'i) J** ‘J*JI 

Ibnu Abbas m menyampaikan kepada Ibnu 
Az-Zubair pada awal ia dibaiat sebagai 
khalifah, bahwa tidak ada azan dalam shalat 
Idul Fitri, tapi khutbah setelah shalat. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" ( 13), Bab: 
Orang yang berjalan dan yang menunggang 
kendaraan menuju shalat Id dan shalat 
sebelum khotbah tanpa azan dan iqamat (7)) 

HADITS KE-509 
<0Jl ~ 

ijLpjjSso jify (jJuoj aJlc> 4JJ1 AUl 
4Jbi&»s jtAsil 

(junJI Jju t_i\j A ^JUaJI W’ .'t) *»yi-t) 

Ibnu Umar ® berkata, "Rasulullah Abu 
Bakar, dan Umar shalat dua hari raya sebelum 
khutbah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" (13), 
Bab: Khotbah setelah shalat Id ( 8 )) 


298 



HADITS KE-510 

:J15 «jjjJji-l xaui ^1 <£o^> -o V 
Jal J! j»jJ jJuuj aI 1& ftll J** 4Jdl 
«5}Uall 4j Ijuj *£$£> Jjla Jl 

J-jU- o^! 5 ^ ju 

‘(4^» jp 

jjjio jJ»\j jl tiiiai tU*S ^iaJL) <jl jo^j 5^ 

.i_9 jsO^i p ‘Aj 

tiUi ^ jkid : j^jI J 15 

^ tiLo^l JJ*\ jAj t&Jj* £• c*^»* 
{yi Jy& »\jj Jy~0 lil iLil Uli ( jiai jl 

( S^4 0^ J-4 (!>l JUjJ 0J3^a bis tcl^l 

J*5 uJajtl t££ju£s5 <4 Jj& OJU9c5 

•X9 JiaAmi UI :^JL&S 4A)|^ :aJ oJlaS 
Sl Ifcf jU 4A)lj tjaJlC'l U :cJliti SpJU U oJbl 
Jju \3J 5^4H p j vjliJl Oi : JUs (jftl&l 

®S’ '13 jJ l^dA9cd S^LiJl 

^voll ill «_>Vj 1 ^jujJI i_jbS" W : j *j>yA-l) 

Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Pada hari raya 
Idul Firi dan Adha Rasulullah jg keluar ke 
lapangan. Pertama kali yang beliau kerjakan 
adalah shalat. Selesai shalat kemudian beliau 
berdiri menghadap jamaah yang tetap 
duduk di barisan mereka. Beliau memberi 
pengajaran, wasiat, dan memerintahkan 
mereka. Apabila beliau ingin mengutus 
pasukan, maka beliau sampaikan, atau jika 
beliau hendak memerintahkan sesuatu maka 


beliau memerintahkannya. Setelah itu beliau 
berlalu pergi." 

Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Manusia 
senantiasa melaksanakan (tata cara shalat 
hari raya) seperti apa yang beliau laksanakan, 
hingga pada suatu hari aku keluar bersama 
Marwan — yang saat itu sebagai Amir di 
Madinah— pada hari raya Adha atau Fitri. 
Ketika kami sampai di tempat shalat, di sana 
sudah ada mimbar yang dibuat oleh Katsir 
bin Ash-Shalt. 

Ketika Marwan hendak naik mimbar 
sebelum shalat, aku tarik pakaiannya dan 
ia balik menariknya. Kemudian ia naik 
dan khutbah sebelum shalat. Maka aku 
katakan kepadanya, 'Demi Allah, kamu telah 
mengubah (sunah)."' 

la menjawab, "Wahai Abu Sa'id. Apa yang 
engkau ketahui itu telah berlalu." 

Aku katakan, "Demi Allah, apa yang aku 
ketahui lebih baik dari apa yang tidak aku 
ketahui." 

Lalu ia berkata,. "Sesungguhnya orang- 
orang tidak akan duduk (mendengarkan 
khutbah kami) setelah shalat. Maka aku buat 
(khutbah) sebelum shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" (13), 
Bab: Keluar menuju tempat shalat Id yang 
tidak ada mimbarnya (6)) 

Penjelasan 

&u ji 3 jjJ 5^ jl» : Sekelompok pasukan 
keluar ke suatu arah. 

jt : Ingin naik ke atas mimbar. 

oi^S : Jabadz adalah salah satu dialek 
untuk kata jadzb (kemarau), pendapat lain 
menyatakan, penulisan jabadz terbalik. 


299 



PEREMPUAN BOLEH MENGHADIRI 
SHALAT DUA HARI RAYA DAN 
MENDENGAR KHOTBAH BERLAINAN 
TEMPAT DENGAN LAKI-LAKI 

HADITS KE-511 

:cJll I 4 I& 4)1 sl )a£- j»l -o>\ 

fjj j££-\ gjt- jl 

4)1 \j :#£*! cilS Jsl&\ 

:Jld (OlrtL> IgJ ( J*oJ 

(j o^LaJl vJjjj oL f :J^Lall <_>bS" A :,j i^jUyJI 

( v Uiii 

Ummu Athiyah «g. berkata, "Kami 
diperintahkan untuk mengajak keluar (wanita) 
haid dan wanita yang dalam pingitan pada 
dua hari raya, sehingga mereka menghadiri 
jamaah kaum muslimin dan seruan mereka. 
Dan wanita-wanita yang haid menjauhi 
tempat shalat mereka." 

Seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, di 
antara kami ada yang tidak memiliki jilbab?" 
Beliau menjawab, "Hendaklah temannya 
meminjamkan jilbab miliknya kepadanya." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
kewajiban mengenakan pakaian dalam 
shalat (2)) 

-Penjelasan — 

J&\ : Jamak Jati. 

jjjS-l 0 I 3 S : Wanita-wanita yang mengenakan 
penutup, jjJ-l adalah salah satu sisi ruangan 
rumah yang diberi tirai penutup tempat anak 
perawan, bentuk jamak kata ini adalah JjjJ-. 


141 jlIJ : Bagaimana ia menghadiri shalat 
Id sementara ia tidak memiliki jilbab? Ini 
setelah ayat hijab turun. 

: meminjamkan salah satu jilbabnya 
kepada si gadis yang tidak memiliki jilbab 
tersebut. 


BOLEH MENGADAKAN PERMAINAN 
YANG BUKAN MAKSIAT PADA HARI 
RAYA 

HADITS KE-512 

jio rcjli I 4 L& 4)1 (j£?j iJS\£ -o\{ 

tjUai^ll j* « J*** jjl 

:cJ\S jtiiMl cJjliS Uj 

: ji=u jjl jlll 

ui ^1^5 ^ CwJ ££ 

G aJL& 4)1 4)1 Jj-^3 |»jj 

uilfr llij Ijuc- Jb 5i Gi 

JftSl (JjjJLjiJI ti*. v-iU T ^JUnJI ''f : j tSjUvJl 

W' 

Aisyah & berkata, "Abu Bakar masuk ke 
rumah ddn ketika itu ada dua gadis Anshar 
yang sedang menyanyikan syair yang sering 
diucapkan kaum Anshar pada perang Bu'ats." 
Aisyah melanjutkan kisahnya, "Kedua gadis 
tersebut tidak pandai bersenandung. Maka 
Abu Bakar pun berkata, 'Apakah seruling- 
seruling setan (kalian perdengarkan) di 
kediaman Rasulullah 3§1' Peristiwa itu terjadi 
pada hari raya. Maka bersabdalah Rasulullah 
'Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap 
kaum memiliki hari raya, dan sekarang ini 
adalah hari raya kita.'" 


300 



(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" (13), 
Bab: Kebiasaan dua hari raya yang dapat 
dilakukan oleh kaum Muslimin (3)) 

Penjelasan--- - 

oJijlis U, : Kata-kata yang diucapkan 
sebagian di antara mereka terhadap sebagian 
lainnya, entah kata-kata membanggakan diri 
atau celaan. 

iMi $ : Nama sebuah benteng yang di 
dekat benteng ini pernah terjadi sebuah 
peperangan antara Aus dan Khazraj yang 
menimbulkan banyak korban tewas, Aus 
mengalahkan Khazraj, peperangan ini terus 
berlangsung selama seratus duapuluh tahun 
lamanya, hingga Islam datang lalu Allah 
menyatukan mereka karena berkah Nabi jg. 

t : jamak jU>Jt berasal dari 

akar kata^jll artinya suara yang bersiul, juga 
disebut untuk suara merdu dan nyanyian, 
juga disebut untuk seruling, alat ini dikaitkan 
dengan setan karena melalaikan, karena 
kadang alat ini menyibukkan hati dari 
berzikir. 

Uju f ll&j : Menampakkan kegembiraan 

pada hari itu termasuk salah satu syiar 
agama. Hadits ini dalil bolehnya mendengar 
suara perempuan meski bukan budak, 
karena Nabi tidak mengingkari Abu Bakar 
kala mendengar suara tersebut, bahkan Nabi 
Sg mengingkari pengingkaran Abu Bakar. 
Seperti diketahui, mendengar suara seperti 
ini hanya dibolehkan ketika dipastikan 
terhindar dari fitnah. 


HADITS KE-513 

— oVP 

tjLJjL) c^Ju 4 j aJu <Ull 

jj}>} jp gU *i 


:JUj ‘ j£=Oji\ J 

Aolfr ( J-jU «jJlwjj XcC- 

l o g C - S : JIaS 4JJI Jj-Jj 

UUJo xj ~ jg 5^5 UgjJlf’ jit Uli 
cJlU UU JjliU ilSpl Aoi 

:JU UI} (jjiUij AJJI jJU» 

jfc} Jp \iii fju :cJla3 

:JU cJlU UI JSU- ojiijl U jL^sujA :J}i) 

:JU :cJl 3 tt Lw » 

fji »— >1^1 cjL t J-jJl t— VT 1(3 

(jujJI 

Aisyah berkata, "Rasulullah Sg masuk 
menemuiku ketika di sisiku ada dua budak 
wanita yang sedang bersenandung 
dengan lagu-lagu (tentang perang) Bu'ats. 
Maka beliau berbaring di atas tikar lalu 
memalingkan wajahnya, kemudian masuklah 
Abu Bakar membentakku, 'Seruling-seruling 
setan (kalian perdengarkan) di hadapan 
Nabi 0’ Rasulullah SS lantas memandang 
kepada Abu Bakar seraya berkata, 
'Biarkanlah keduanya.' Setelah beliau tidak 
menghiraukan lagi, aku memberi isyarat 
kepada kedua sahaya tersebut agar lekas 
pergi, lalu keduanya pun pergi. 

Biasanya pada Hari Raya orang Sudan 
memainkan tombak dan perisai. Entah aku 
yang meminta atau beliau yang menawarkan 
kepadaku, 'Apakah kamu ingin melihatnya?' 
Aku jawab, 'Ya, mau.' Maka beliau 
menempatkan aku berdiri di belakangnya. 
Pipiku menempel pipinya. Beliau berkata, 
Teruskan, wahai Bani Arfidahl' Demikianlah 
sampai aku merasa bosan lalu beliau berkata, 
'Sudah cukup?' Aku jawab, 'Ya, sudah.' Beliau 
lalu berkata, 'Pergilah.'" 


301 



(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya " (13), 
Bab: Bermain tombak dan perisai kecil pada 
hari raya (2)) 

Penjelasan 

ijjli : Bentuk tunggal dari kata hj* artinya 
perisai yang terbuat dari kulit tanpa 
menggunakan kayu. 

jjjlalj :Jli UI3 ‘j iy lili £jUI lijll 
: Ini keraguan Aisyah atas apa yang terjadi, 
apakah Nabi jg mengizinkan hal tersebut 
sejak awal, ataukah atas permintaan Aisyah. 
jii- jc iiS. : Saling menempel. 
sSijt ^ U : Julukan orang-orang Habasyah, 
pendapat lain menyebut; nama jenis untuk 
mereka, pendapat lain menyatakan; nama 
kakek terbesar mereka. 

: Sudah cukup bagimu sampai di sini, 
dengan membuang hamzah istifham yang 
diperkirakan. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Bermain dengan tombak 
dan selainnya (79)) 

Penjelasan - 

: Menjulurkan tangan kepada sesuatu 
untuk mengambil jika jaraknya dekat, namun 
jika jarak benda yang hendak diambil jatuh, 
maka kata yang digunakan adalah dj <££ 
tanpa alif. 

: Kerikil-kerikil kecil. 

: Melempari mereka dengan kerikil- 
kerikil kecil. 


HADITS KE-514 

iifr 4JJI -oM 

c- 4iii 5^)1 uij 

\j : JUl (I4J 

ujI ji\> j^JJI oU Y1 : ijj^Jlj i_>bf 01 : j a^>.1) 

Abu Hurairah m berkata, "Ketika orang- 
orang Habasyah memainkan tombak mereka 
di hadapan Nabi tiba-tiba Umar masuk 
lalu mengambil kerikil dan melemparkannya 
kepada mereka. Maka beliau jgg bersabda, 
"Biarkanlah mereka, wahai Umar.'" 


302 



BAB 9 

SHALAT ISTISQA’ 


HADITS KE-515 
5\ <04j 4&1 -o\o 

OplSj CJlAi JfU* jual. 

j pbjJt t :.U^I v hT \o :J g^UJi **->t) 

(.UL-i-tfl 

Abdullah bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi 
pernah shalat lstisqa' (minta hujan) lalu 
membalik sorbannya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat lstisqa"' (15), Bab: 
Mengubah posisi selendang ketika berdoa 
dalam shalat lstisqd (4)) 

Penjelasan 

«I3j : Beliau membalik surban kala 
menghadap kiblat dalam shalat istisqa\ 
yang kanan diletakkan di kiri dan yang kiri 
diletakkan di kanan, sebagai ungkapan rasa 
optimis perubahan kondisi kemarau yang 
beliau alami menjadi subur dan lapang. 


MENGANGKAT KEDUA TANGAN 
DALAM DOA ISTISQA’ 

HADITS KE-516 

:<J\j ilfr 4jjl (efej «iUU -on 

£ ijjj Sl pJu*3 ^ S* ^ $ 

^ AjlcO ^ 5 C 5 - 
4Jajl (_y?UJ 

•Jo tt i r >bS' \* :(j 

(.U 

Anas bin Malik @5 berkata, "Nabi tidak 
pernah mengangkat tangannya saat berdoa 
kecuali ketika dalam doa istisqa/ Beliau 
mengangkat tangannya hingga terlihat putih 
kedua ketiaknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat /stisqa"' (15), 
Bab: Imam mengangkat tangan dalam shalat 
lstisqa' (22)) 


DOA DALAM ISTISQA’ 

HADITS KE-517 

: j\l tiUU -«W 

Ua*j (jJUij a^Ic- <UJ! ^4^ Jp i**>» 


303 



j»55 4 4 ^ Ai 5^1 
«JU1I liLLfc 4jj| 3j*jj b :Jl2i «f^l^l ^\5 
ijjj Uj b3 Ai £Sil (jcJi gtg 

^ J-ii «>?" «i£jS jU^Ji 4 

(^ Jjb) jj |«J jCi-l jv£»l ol^cljl JU 

jp J** sjfat, 

4*11 »iUi lljkii <jJuj Al 

4*«iU Jj->- <4*L ^Allj * J*31 -buj 

Al «Jjij b : jlSJ j\3 jf i^gcSl dUi 

‘4*4 ^ AUl ^ili «JUJl j cpbJl 

(Ji # 4 ^ ji45 ^ 14 ^ Vj 1^5^ :JIaj 
A4*H ‘rl )^5 Cs>^jjl *^l ol^uUl ^ £l».U 
|«ij ‘I _/$-*» oUS t^ilpl Jbiy «GjjU 

i^b <i*I>- *i/l iu>-U frA jS-\ 
*M - > <i v 4 ro :«*J-I " :j sSjUJI *^-t) 

(ijuJ-l^jj 

Anas bin Malik berkata, "Pada masa Nabi 
$3 manusia tertimpa paceklik. Ketika Nabi |g 
sedang berkhutbah pada hari Jumat, seorang 
Arab badui berdiri dan berkata, 'Wahai 
Rasulullah, harta benda telah binasa dan 
telah terjadi kelaparan. Berdoalah kepada 
Allah untuk kami/ 

Maka beliau mengangkat kedua tangannya 
berdoa. Pada saat itu kami tidak melihat 
awan di langit sedikit pun. Namun, demi Zat 
yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh belum 
lagi beliau menurunkan kedua tangannya, 
gugusan awan telah datang membumbung 
tinggi laksana gunung. Dan belum lagi beliau 
turun dari mimbar, aku melihat hujan turun 
membasahi jenggot beliau $. 


Maka kami diguyur hujan pada hari itu, 
keesokan harinya, lusa, dan seterusnya 
hingga hari Jumat berikutnya. 

Pada Jumat berikutnya, orang Arab badui 
tersebut atau orang lain berdiri berkata, 
'Wahai Rasulullah, banyak bangunan yang 
roboh, harta benda tenggelam dan hanyut, 
maka berdoalah kepada Allah untuk kami/ 
Beliau lalu mengangkat kedua tangannya 
dan berdoa, Ya Allah, turunkanlah hujan 
di sekeliling kami dan jangan sampai 
menimbulkan kerusakan kepada kami/ 

Beliau memberikan isyarat dengan tangannya 
pada awan dan menyingkirlah awan itu. Saat 
itu kota Madinah menjadi seperti (dikitari) 
danau dan lembah Qanah mengalirkan air 
selama satu bulan. Dan setiap orang dari 
berbagai pelosok selalu membicarakan hujan 
yang lebat tersebut.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), 
Bab: Shalat lstisqa' dalam khotbah pada hari 
Jum'at (35)) 

Penjelasan 

hl . : Kemarau yang sangat. 

juh (illi : Hewan-hewan mati karena tidak ada 

rerumputan yang dimakan. 

Jlrfjl : Karena tidak adanya makanan 
karena hujan tertahan dan tidak kunjung 
turun. 

: Potongan awan, atau awan tipis yang 
berlalu di bahwa awan banyak seakan 
naungan. 

: Awan bergerak dan menyebar. 

j&* : Laksana gunung karena sangat 
banyaknya awan. 
jiMcJ : Turun dan menetes. 

: Kami mendapatkan hujan. 

: Nashab sebagai zharaf, yaitu pada hari 
kita ini. 

: Turunkanlah hujan di sekitar kami. 


304 



Slj : Jangan Engkau turunkan hujan 
kepada kami. 

: Tersingkap atau membulat seperti 
bentuk kantong baju. 

: Dijelaskan dalam An-Nihayah, ia adalah 
lubang berbentuk lingkaran yang lebar, dan 
setiap lubang yang tidak diberi bangunan 
namanya jaubah, maksudnya awan dan 
mendung mengelilingi segala penjuru 
Madinah. Al-Qasthalani menjelaskan, 

jaubah adalah celah bulat di awan, artinya; 
kami keluar sementara awan dan mendung 
mengelilingi Madinah. An-Nawawi 
menjelaskan, jaubah adalah celah. Artinya; 
awan-awan berserakan meninggalkan 
Madinah dan berbentuk memutar di sekitar 
Madinah, sementara Madinah tidak lagi 
berawan. 

ioljjl jU£ : St£3 ber-i’rab rafa' sebagai badai 
kata ,£ 2 $ , dan ia ghairu munsharif karena 
ta'nits dm ‘alamiyah, karena adalah nama 

lembah tertentu di antara lembah-lembah 
Madinah, yaitu hujan turun di sana. 

Sji-l : Hujan lebat. 


MEMBACA TA’AWUDZ KETIKA 
MELIHAT ANGIN (KENCANG) DAN 
AWAN; GEMBIRA MELIHAT HUJAN 

HADITS K.E-518 

5^ (cgj iiilc- -o\A 

£ !&£ tJ\j bl alit 

ife ‘2^5 j^j 

«LLc. £U-Jl lili 

La Jli® 


U ylj uls) pi JIS L>5” 4JbJ 

:a1jS j *U- L» i_>U o rjli-l *jo iSjUyJl 

(as^-j CW J-yl cS-jJ' j»j 

Aisyah menceritakan, "Apabila melihat 
awan mendung di langit. Nabi sg mondar- 
mandir; keluar masuk (rumah) dan raut 
mukanya berubah. Apabila hujan turun, 
beliau gembira. Maka Aisyah menanyakan 
hal itu. Nabi sg menjelaskan, 'Aku tidak tahu, 
mungkin saja awan itu seperti yang dikatakan 
oleh kaum ('Ad); Maka tatkala mereka 
melihat azab itu berupa awan yang menuju 
ke lembah-lembah mereka.'"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang firman Allah Ta'ala: "Dia lah 
yang meniupkan angin (sebagai) pembawa 
kabar gembira dekat sebelum kedatangan 
rahmat-Nya (hujan)" (5)) 

Penjelasan 

jUJUl £ ‘&J - : adalah tempat kuda, arti 

kata ini adalah awan yang dipastikan akan 
menurunkan hujan. 

iic : Rasa takut hilang dari diri beliau. 


ANGIN SHABA DANDABOR 

HADITS KE-519 

4Ul (J^?J £yi\ -0\S 

\ < < / l U j OjrstfU : Jl® AmJ.C’ 4i)l 

jJjjJU a\& 


1 Al-Ahqaf: 24 


305 



Jy ^ ^o : j gjjUJI Aa-^l) 

(Luallj CJj*ai jJu y *JlP <d)l 

Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa Nabi 
M bersabda: "Aku ditolong dengan angin 
Shaba (angin timur) sedangkan kaum 'Ad 
dibinasakan dengan angin Dabur (angin 
barat)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat lstisqa"' (15), 
Bab: Sabda Nabi $5 , "Aku ditolong lewat 
perantara angin timur" (26)) 

Penjelasan 

uJJU iijJ> : Angin yang datang dari arah 
punggung Anda ketika kau menghadap kiblat 
dan Anda berada di Mesir, angin ini juga 
disebut qabul, karena arahnya bersebelahan 
dengan pintu Ka’bah, lantaran angin ini 
berhembus dari sebelah timur matahari, 
Nabi jgg ditolong dengan angin ini dalam 
perang Ahzab, saat itu para sekutu berjumlah 
12 ribu personil kala mengepung Madinah, 
Allah kemudian mengirim angin timur 
yang dingin dan kencang kepada mereka di 
tengah malam dingin, hingga tanah menerpa 
wajah mereka, memadamkan api mereka, 
mencabut tenda-tenda mereka, dan mereka 
kalah tanpa perang. 

% : Kaum Hud. 

£511 : Angin yang datang dari arah wajah 
Anda ketika Anda menghadap kiblat, angin 
ini berhembus dari belakang pintu Ka’bah, 
angin ini tidak membawa manfaat apapun, 
disebut , aqim yang secara bahasa berarti 
mandul, karena angin ini membinasakan 
kaumAd. 


306 



BAB lO 

SHALAT GERHANA 


HADITS KE-520 

C%A w> ’ :cJ\l m C&J ii|\E dj J » -0? • 

4jjl <UJl k|jp«j 

jLUj 4All Jjjjj J*a3 

p 'f&j p «pUi)! JU?\i 

gj fi . j$i l>QJl 6 ji jij *pCpl jv^td f il 

P £j^' 

u jiu &i!ii **$> oj*Jji Jv^vl 

oi^l j5j i— iystful |0j 3 < 3 *® 

5! p (a31& ^j\j 4Jdl Ju^id «JiAill CJi?s3 

iDUmmIj <4A)I obl ^'i.n.ifiH 

&\ I^S\3 dUi ■£>■' oj2 

u lii c :j\i jU ijsi^j 5 U»j \jj5j 

t 4i»l 3j> j' #Jufr 3ji 0' £&' jifr' A^l 

3 jJJlfri U 5 jiJbu jJ 4A)lj £al \j 

(3 Juali <_>L f <_jUS" \"\ :j 4»-^{) 


Aisyah m menceritakan, "Pernah terjadi 
gerhana matahari pada zaman Rasulullah 
$ 5 , lalu beliau shalat bersama orang-orang. 
Dalam shalatnya, beliau berdiri lama, 
kemudian rukuk juga lama. Kemudian 
berdiri lama lagi tapi tidak selama yang 
pertama. Kemudian rukuk lama lagi tapi tidak 
selama yang pertama. Kemudian beliau 
sujud lama. Kemudian beliau mengerjakan 
rakaat kedua seperti pada rakaat yang 
pertama. Setelah selesai shalat, matahari 
telah tampak kembali. Kemudian beliau 
berkhutbah kepada orang banyak, beliau 
memulai khutbahnya dengan memuji Allah 
dan mengangungkan-Nya, lalu bersabda: 
'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 
dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. 
Gerhana (matahari dan bulan) terjadi bukan 
karena mati atau hidupnya seseorang. 3ika 
kalian melihat gerhana, maka banyaklah 
berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan 
shalat, dan bersedekahlah/ 

Kemudian beliau meneruskan, 'Wahai umat 
Muhammad, demi Allah, tidak ada yang 
melebihi kecemburuan Allah kecuali saat 
Dia melihat hamba laki-laki atau hamba 
perempuan-Nya berzina. Wahai umat 
Muhammad, demi Allah, seandainya kalian 
mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya 
kalian akan sedikit tertawa dan banyak 
menangis.'" 


307 



(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Bersedekah ketika gerhana (2)j 

- - Penjelasan 

JLiill olli : Abu Hatim menjelaskan, ketika 
sebagian cahaya matahari lenyap disebut 
kusuf, sementara jika semua cahayanya 
lenyap disebut khusuf. 

JLiill ciil : jernih dan cahayanya kembali 
lagi. 

: rafa’ sebagai kata sifat mengacu 
pada tempat, khabar-nya dibuang; 

Cj3e 6' : Terkait dengan ‘j& , (j>) dibuang 
sebelum (o') diqiyaskan pada kata j.-.-. *. 
jLltf U : andai kalian mengetahui apa 

yang aku ketahui dari keagungan Allah dan 
besarnya siksa-Nya terhadap para pendosa, 
andai kalian mengetahui beratnya hukuman 
Allah, dan segala peristiwa menakutkan pada 
hari kiamat, dan setelahnya. 

Sol pUiJ : Tentu kalian sedikit 
tertawa dan sering menangis, karena kalian 
memikirkan apa yang kalian ketahui dari 
semua itu, sedikit dalam hadits ini artinya 
tidak ada, seperti kata-kata berikut; qalilut 
tasyakki artinya tidak pernah mengeluh, dan 
firman Allah ess , " Maka hendaklah mereka 
tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai 
pembalasan dari apa yang selalu mereka 
kerjakan." (At-Taubah: 82) 


HADITS KE-521 

4Ul ^ j ) «AjLslc — o?\ 

:cJ\i 

uLia Jl «jJuy ^ 

4All 1^*0 4A)i iaZ\jj 


lij jdj ^\jt3 toJ^ ^aJ 4jlll :J15 

p t ssiji 

si?? 1 «s* 

JU^I tiUj Ujj <U)! ^ w >«i :<Jl3 |hj 

«iUi Jif ii^Sh ^ j\S p p 
cJ^I} coIjL^I gpl 3 ol*5j ^j! Jl5cu«\l 
4A)1 Jp Jjli p Ji jLLtJl 

Sl 4A)i oGT jl£>( Lift : J15 p «aJLaI jA Uj 

Ujbj-wLjlj li^S (AjU^ A^l OjiaJ (jLLkuip 

sSi4)i 

ij iJai- o\j t i—ihS” \1 :(j 

Aisyah, istri Nabi $$ meriwayatkan, "Pernah 
terjadi gerhana matahari pada masa Nabi 
3g. Beliau pergi ke masjid lalu orang-orang 
berbaris di belakang beliau. Lalu beliau takbir 
dan membaca surat yang panjang. Lalu 
beliau takbir dan rukuk dengan rukuk yang 
panjang, lalu mengucapkan: Sami'alldhu 
liman hamidah. Beliau tetap berdiri, tidak 
sujud. Kemudian beliau membaca surat yang 
panjang, namun tidak sepanjang bacaan 
yang pertama. Lalu takbir dan rukuk dengan 
rukuk yang panjang, namun tidak sepanjang 
rukuk yang pertama. Lalu mengucapkan 
Sami'alldhu liman hamidah, terus sujud. 
Setelah itu, beliau meneruskan rakaat terakhir 
seperti itu. Maka beliau menyempurnakan 
empat rakaat dengan empat sujud. Matahari 
telah tampak kembali sebelum shalat selesai. 
Setelah itu beliau berdiri, memuji Allah 
dengan pujian yang pantas untuk-Nya, beliau 
bersabda: 

'Keduanya adalah dua tanda dari tanda- 
tanda kebesaran Allah. Gerhana terjadi 


308 



bukan karena mati atau hidupnya seseorang. 
Dika kalian melihat kedua (gerhana), maka 
bersegeralah mendirikan shalat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Khotbah seorang imam ketika gerhana (4)) 

Penjelasan 

Jj®\ JUu : Yaitu orang-orang berbaris, shaff 
adalah kata lazim (tidak memerlukan obyek), 
tyUi artinya aku meluruskan mereka 
lalu mereka meluruskan barisan. 

\}i \ : Pola kata ifta’ala dari kata qira'ah. 

Ui : maksudnya gerhana matahari dan bulan. 

\SS : Ketika kalian melihat gerhana 
matahari dan bulan. 

: Berlindunglah dan mengarahlah. 


HAD1TS KE-522 

:cJ\l &\ C&j liate Coai- 

40l ^9 CJL» 0 > - 

ju tJU»t I p «aIjj!» Sjjli 

IftUiaS p |»j 

: jll p ( 3 . <3^ J*5 p 
< J#> IjLnd <iUi ^13 lili t4jj| Cj\jI jlijl 
J*” ^ ijrliU £ co IJ JJj pste' 

y» Uia| J*T j| Jujl ^uj3 Ju) ( J»> <AjJCj 
C o I j Juij (^jLojI oJJti- «i^l 

to3>U' £^CjJ 3 5^ ( ^uu I40UU £iaj£ f v.'4>- 

Cwtaui Wrf coljj 

uol^uJl 


cdUB lij V li " :!^UI j vH' n :j £,UJl 

(;}UlJUdl 

Aisyah ^ meriwayatkan, "Ketika terjadi 
gerhana matahari. Nabi 5^ mendirikan 
shalat. Beliau membaca surat yang panjang 
lalu rukuk dan memanjangkan rukuk. Setelah 
itu beliau mengangkat kepala lalu memulai 
membaca surat yang lain, lalu ruku lagi 
sampai menyempurnakannya dan kemudian 
sujud. 

Kemudian beliau melakukan seperti itu lagi 
pada rakaat kedua kemudian setelah selesai 
beliau bersabda: 'Keduanya adalah dua 
tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika 
kalian melihat keduanya (gerhana), maka 
dirikanlah shalat hingga selesai gerhana itu. 
Sungguh, di tempatku ini, aku telah melihat 
segala sesuatu yang telah dijanjikan bagiku. 
Sampai-sampai karena telah diperlihatkan 
padaku maka aku ingin mengambil setandan 
anggur dari surga. Itu (terjadi) ketika kalian 
melihat aku maju. Dan sungguh aku melihat 
jahanam yang apinya saling membakar satu 
sama lain. Itu (terjadi) ketika kalian melihat 
aku mundur. Dan aku melihat di dalamnya 
ada Amru bin Luhai dan ialah orang yang 
pertama-tama mengadakan Sa'ibah.'" 1 
(HR. Bukhari, Kitab: “Amalan dalam Shalat" 
(10), Bab: Jika ada binatang lepas yang 
lewat depan orang yang sedang shalat (11)) 

Penjelasan 

UUu Ji : Yaitu selesai rukuk. 

U«jj : Maksudnya matahari dan bulan. 
dUS j&fj : Ketika kalian melihat gerhana 
seperti ditunjukkan kata; dJL i - 

1 Sa'ibah ialah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana 
saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab 
Janiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang 
berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya 
sebagai sa'ibah bila maksud atau perjalanannya berhasil 
dengan selamat Lihat Al-CJur'an terjemahan, Depag. 


309 



l&s : Sesuatu yang dipetik dan dipanen, sama 
seperti kata dzabh yang berarti madzbuh, 
maksudnya adalah setandan anggur. 

ALU- : Aku lantas. 

Uuu : Karena neraka sangat berkobar 

dan menyala-nyala laksana gelombang 
lautan yang saling menumpuk satu sama lain, 
artinya memecahkan dan mematahkan. 

: ku membiarkannya dan aku biarkan dia 
pergi semaunya. 

Ai£Lll : Jamak &UL1I yaitu setiap unta yang 
dilepas-bebaskan untuk suatu nazar. Dulu, 
ketika seseorang bernazar pulang dengan 
selamat dari suatu perjalanan, sembuh dari 
penyakit, atau yang lain, ia berkata, "Untaku 
bebas-lepas,” kemudian unta ini tidak boleh 
dihalangi untuk minum ataupun makan, 
susunya tidak diperah dan tidak ditunggangi. 


TERSEBUTNYA SIKSA KUBUR KETIKA 
GERHANA 

HADITS KE-523 

aII c- &t jA -£iJl t -orr 

cJUii OpU jl ijiJuoj 

J V.--J cJL *9 jjiJl oljLfr 

aA& 4JJl JjA 

4A3U I Alt :jA*wj ^At 4jjl 4jJi (J (JLo 

oli *A& 413 1 4lJl (*^ 

cA* mj o i\j£ jA •IjlC’ 
Obi ‘jA*y aAc> 4jjl 4l3l 

UO ^UI «J ij J jLliJl ^15 p < 


UO f UI ^#3 jJ l&jSj ju 

^3 ^ HjjS» jiOii 6 j! jij 
^Ij jA «tJjSll oja 

(»OJl UO f UI t^il p 

P ‘l 53^ p 

g3 £3 «j$» <»031 ojljij ^ UO f\S 

£*j p «J$ &£“P' 

P i>t <u)l «\A U jUl 1A3A3I3 

jUJl O jl& {j* Jl jIaJJoI 

4->l ift iycJl «jIj V <—>US" \"l :,j i£jU*JI 

(Oj-AJI (j jjJaii 

Aisyah, istri Nabi 3g meriwayatkan bahwa 
ada seorang wanita Yahudi datang bertanya 
kepadanya, "Apakah Allah akan melindungi 
Anda dari siksa kubur?" Maka Aisyah 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah jgg, 
"Apakah manusia akan disiksa dalam kubur 
mereka?" Rasulullah & lalu menjawab, "Aku 
berlindung darinya." 

Kemudian pada pagi hari Rasulullah $3 pergi 
mengendarai tunggangannya, tiba-tiba 
terjadi gerhana matahari. Lalu beliau segera 
kembali ketika masih waktu dhuha. Beliau 
melewati kamar-kamar (istrinya), kemudian 
mendirikan shalat dengan diikuti oleh orang- 
orang di belakangnya. 

Beliau berdiri lama, lalu rukuk dengan rukuk 
yang panjang, lalu mengangkat (kepala) 
kemudian berdiri dengan panjang, namun 
tidak sepanjang yang pertama. Kemudian 
rukuk kembali dengan panjang namun tidak 
sepanjang rukuk yang pertama, kemudian 
beliau mengangkat kepalanya dan sujud. 
Kemudian beliau kembali berdiri dengan 
panjang namun tidak sepanjang yang 


310 



pertama, lalu rukuk dengan panjang namun 
tidak sepanjang rukuk yang pertama, lalu 
mengangkat (kepala) dan berdiri dengan 
panjang namun tidak sepanjang yang 
pertama. Kemudian beliau rukuk dengan 
panjang namun tidak sepanjang rukuk yang 
pertama. Kemudian beliau mengangkat 
kepalanya, lalu sujud dan mengakhiri 
shalatnya. 

Kemudian beliau bersabda sebagaimana 
yang dikehendaki Allah, kemudian 
memerintahkan orang-orang untuk memohon 
perlindungan dari siksa kubur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Berlindung dari azab kubur dalam shalat 
Gerhana (7)) 

Penjelasan 

fiil : Ini adalah sifat yang menempati 
posisi mashdar, kata yang membuatnya 
beri’rab nashab dibuang, perkiraannya 
demikian; % iSl^ ijc-f sama seperti kata-kata; 
Jrfifc (ia sembuh total), atau kata ini 
beri'rab nashab sebagai hal penegas yang 
menggantikan posisi mashdar, dan ‘ami/-nya 
dibuang, perkiraannya demikian; $£ JIT ijA 
fiii 

!lj& olS : Ini namanya menyandarkan benda 
kepada namanya, atau kata dzatdi sini adalah 
tambahan. 

: Pagi semakin naik. 

o« : Alif dan nun pada kata 
adalah tambahan, maksudnya di atas Hijir, 
atau kata-kata ini semuanya tambahan. 


SURGA DAN NERAKA 
DIPERLIHATKAN KEPADA NABI ^ 
DALAM SHALAT GERHANA 

HADITS KE-524 

A-ii'c cJl :cJ\S -ott 

(»l4oJl (jl OjUilS jfbll La oJlflJ 

fel :cJi 4JJl Iil3 

c-*ii pJU <j;l 14 Ojliitl 
jfr &4JL)\ JL*9t3 tj* \j Jp 
ju «aJLc- jjJ 3 *fLj aJLp 4jji 

l p U :Jll 

^ j' 

jtiu g£5ii £4 if (^' cJ'i # 
Si) oipiiji tfS t j£» u 

cjlj jjjjl 

jJt i\±x3\j U*>\i olu^U U£l»* cAJJl 

6j £4* j£ fj :jull ‘(\&S) 

*il) o\j jJl jl JdUJI 

CwJt y u *j| : cJ\i tiUi 

<uJLa5 LU-Si jj)jjL> 

jliyl Uxo)l ij* vL tl «jIS” f *^-^i) 


Asma' ® meriwayatkan, "Aku menemui 
Aisyah ketika ia shalat. Setelah itu aku 
tanyakan kepadanya, 'Apa yang sedang 
dilakukan orang-orang?' 

Aisyah memberi isyarat ke langit. Ternyata 
orang-orang sedang melaksanakan shalat 


311 



(gerhana matahari). Maka Aisyah berkata, 
'Mahasuci Allah.' 

Aku tanyakan lagi, 'Satu tanda saja?' Lalu 
ia memberi isyarat dengan kepalanya, 
maksudnya mengangguk tanda mengiyakan. 
Maka aku ikut shalat namun timbul perasaan 
yang membingungkanku, hingga aku siram 
kepalaku dengan air. Dalam khutbahnya, 
Nabi memuji Allah dan mensucikan-Nya, 
lalu bersabda: 

'Segala sesuatu yang belum diperlihatkan 
kepadaku kini aku telah melihatnya dari 
tempatku ini, hingga surga dan neraka 
sekali pun. Lalu diwahyukan kepadaku 
bahwa kaitan akan ditanya di dalam kubur 
kalian seperti, atau hampir (Perawi tidak 
mengetahui 'seperti' atau 'hampir' yang 
dikatakan oleh Asma') fitnah Al Masih Dajjal. 
Akan ditanyakan kepada seseorang (di 
dalam kuburnya); 'Apa yang kamu ketahui 
tentang laki-laki ini?' Adapun orang beriman 
atau orang yang yakin, (Asma' kurang pasti 
mana yang dimaksud di antara keduanya) 
akan menjawab: 'Dia adalah Muhammad 
Rasulullah, la diutus kepada kami dengan 
membawa penjelasan dan petunjuk. Kami 
menyambut dan mengikutinya. Dia adalah 
Muhammad/ Diucapkannya itu tiga kali. 
Maka kepada orang itu dikatakan, 'Tidurlah 
dengan nyenyak. Sungguh kami telah 
mengetahui bahwa kamu adalah orang yang 
yakin/ 

Adapun orang munafik atau orang yang ragu 
(Asma' kurang pasti mana yang dimaksud di 
antara keduanya) akan menjawab, 'Aku tidak 
tahu siapa dia. Tapi aku mendengar orang- 
orang membicarakan sesuatu tentangnya, 
maka aku juga mengatakan seperti itu/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Menjawab 
fatwa dengan isyarat tangan atau anggukan 
kepala (24)) 


Penjelasan 

»UUl j) : Maksudnya matahari 

mengalami gerhana. 

cT : Pertanda siksaan bagi manusia, karena 
gerhana adalah pendahuluan siksaan, Allah 
e& berfirman, “ Dan Kami tidak memberi 
tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti." 
(Al-IsrfT: 59) Atau sebagai pertanda dekatnya 
kiamat. 

£ii)l <£& Ji : Menutupiku, asalnya , 
salah satu lam-nya diganti alif, sama seperti 
kata ^ dan yang aslinya dan kk'.H 
, atau bermakna; melenyapkan 

kekuatan dan kesabaranku, berasal dari kata 
, atau maknanya; terlihat jelas pada 
diriku, artinya penutup, makna aslinya 
adalah sebuah penyakit masyhur akibat 
terlalu lama berdiri di tengah panas yang terik 
atau semacamnya, ini semacam pingsan, lalu 
disebut seperti itu secara majaz. 

: Kalian diuji. 

o&dL : dengan mukjizat-mukjizat yang 
menunjukkan nubuwah beliau. 
isSiS : Tiga kali. 

oj : lam dalam menurut kalangan 

Bashrah digunakan untuk membedakan 
antara lam khafifah dan lam nafiyah, 
sementara menurut kalangan Kufah, lam di 
sini bermakna ma. Yang benar, lam di sini 
bermakna kecuali, seperti firman Allah , 
“ Tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan 
ada penjaganya.” (Ath-Th&riq: 4) Yaitu, tidak 
ada suatu jiwa pun melainkan pasti ada yang 
menjaganya. Perkiraannya demikian; U 

(aku tidak— merasa apapun— selain 

yakin). 


312 



HADITS KE-525 

Ujift (p?j ,jj 4il jIc. ilo-u- - 6 ?« 
ju 4AJl JJij J 4 & Jf (jlUJl oJuffi :jll 

<UJl 4JJI ip~uj 4*JlC> <U)I 

‘Sj-ijM Sjj-*» s^!3l ^Lj^> U«ll| <jLL-j 

ilU| ^lii jis l&jSj ^5j p 

j*j P oji i*j 

UQ ju «ikl p ^yi\ 5 ji 

>j ‘!5^£ \e£j ^3 ju ‘tJjVl j»&pl 6 »J 

J*J pUl £Sj p «JjMI & 

5ji j*} p j»^a 3' oj* 

ci» Jiij p tjjt^j p c^i ^ 3 ^' 

^)1 ‘Ulc- 4jjl ^3^ JLii 

^>1 ojl) Sl «rfjji oGI jiuljlijjj 

5 :ip\3 aiii i^iil <iuS ^ ikl Sfj 

| 6 => «il^Uw \JUriAi c-JjLj iJUjjj 4JJl 
3 | A^Lfr 4jjl JLL3 !CotSj(5' 

fsiT^ aSjilc. cJjilHl g£i cJvj 

l^i&u jl 3 U jlSil cojlj «LjjJl OwJj U lu 
ilpli «Lilit l^Lbt^S't c-jIJj c^il 
J jj&* i :J*| ^Aji^=u : jti 4AJt Jj-lj ^ f? 
« 5 Lli’')ll 5 ji^=«j ‘ji-iaJt 5 j ^=4 : «Ji5 4AJb 
(ilu ol^ «aJS" jA-Ol c-Jwacs»! j) 

JaS \jS- «ibu c-jIJ VJo :cJ\| *\j LJti 

0^1 i^U « S j gjjUJ» *^>t) 

(teU-j 


Abdullah bin Abbas ® berkata, 'Telah 
terjadi gerhana matahari pada zaman 
Rasulullah $g. Maka Rasulullah $§ mendirikan 
shalat. Beliau berdiri sangat lama, setara 
(waktu) membaca surat Al-Baqarah. Lalu 
beliau rukuk dengan rukuk yang panjang, 
lalu mengangkat (kepala) dan berdiri lama, 
namun tidak selama yang pertama. 
Kemudian beliau rukuk kembali dengan 
rukuk yang lama, namun tidak selama rukuk 
yang pertama, kemudian sujud. Kemudian 
beliau kembali berdiri lama, namun tidak 
selama yang pertama. Lalu rukuk dengan 
rukuk yang lama, namun tidak selama rukuk 
yang pertama. Lalu mengangkat (kepala) 
dan berdiri lama, namun tidak selama yang 
pertama. 

Kemudian beliau rukuk kembali dengan rukuk 
yang lama, namun tidak selama rukuk yang 
pertama, kemudian sujud. Kemudian beliau 
selesai shalat sementara matahari sudah 
tampak kembali. Beliau kemudian bersabda: 
'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 
dua tanda dari tanda-tanda kebesaran 
Allah. Gerhana (matahari dan bulan) terjadi 
bukan karena mati atau hidupnya seseorang. 
Jika kalian melihatnya maka banyaklah 
mengingat Allah.' 

Ada shahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
kami melihat Anda hendak meraih sesuatu 
di tempat Anda itu. Kami juga melihat Anda 
menahan rasa ketakutan? 1 
Beliau menjawab, 'Sungguh aku melihat 
surga lalu aku hendak meraih setandan 
anggur. Seandainya aku dapat meraihnya 
tentu kalian akan memakannya selama dunia 
masih ada. Kemudian aku melihat neraka. Aku 
belum pernah melihat suatu pemandangan 
yang lebih mengerikan dibanding hari ini. 
Dan aku melihat kebanyakan penghuninya 
adalah kaum wanita.' 


313 



Shahabat bertanya lagi, 'Mengapa begitu, 
wahai Rasulullah?' 

Beliau menjawab, 'Karena mereka sering 
berbuat kufur (ingkar).' 

Ditanyakan kepada beliau, 'Apakah mereka 
kufur kepada Allah?' 

Beliau menjawab, 'Mereka mengingkari 
pemberian suami dan mengingkari 
kebaikannya. Seandainya kamu berbuat 
baik kepada salah seorang dari mereka 
sepanjang masa, lalu ia melihat sedikit saja 
keburukan darimu maka ia akan mengatakan, 
'Tidak pernah aku melihat kebaikan darimu 
sedikit pun.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Gerhana " (16), Bab: 
Shalat Gerhana dengan berjama'ah (9)) 

Penjelasan 

J-liJI : Tersingkap dan terlepas dari 
gerhana, cJ&f : Riwayat lain menyebut; 

Abu Ubaidah menyebutkan; 

&SJS, ini menunjukkan fi'il ka'ka'a 
muta’addi (transitif), sementara taka’ka’a 
lazim (intransitif), artinya, kami melihat 
engkau memundurkan diri. Dijelaskan dalam 
An-Nihayah ; artinya, aku menahan diri dan 
mundur ke belakang. 

*sL2>\y : Andai aku mampu memetiknya. 

: Mereka (para istri) mengingkari 
kebaikan suami, bukan si suami, fi’il kafir 
terhadap Allah dihubungkan dengan huruf 
ba\ sementara ingkar terhadap suami 
tidak menggunakan kata penghubung ini, 
karena mengingkari kebaikan suami tidak 
mengandung arti pengakuan. 

: Mengingkari kebaikan 
adalah menutup-nutupi dan tidak mengakui 
kebaikan tersebut, atau memungkirinya. 


PANGGILAN UNTUK SHALAT 
GERHANA: ASH-SHALATU JAMI’AH 

HADITS KE-526 

:J\S jfUJI jj jjlc. 4JJI aIc- i£o.x> -en 

AA)1 O jLmS" UJ 

51 «fLj 

(«JLMbi Ml ^ 4)Jl 

jp ^ P * ^ 

O J u >w La :<L*olc> oJldj :JIS 

I 4 JU Jj)»l 5 ^ JaJ 

j II Jjt <_>L A M : j 

<^» 

Abdullah bin Amru bin Ash dia berkata, 
"Saat terjadi gerhana matahari pada zaman 
Rasulullah $£$ , maka diserukan dengan 
panggilan, ‘Ashshalaatul jaami'ah (Marilah 
mendirikan shalat secara bersama-sama).' 
Nabi $5 lalu rukuk dua kali dalam satu kali 
sujud, kemudian berdiri kembali dan rukuk 
dua kali dengan satu kali sujud. Kemudian 
beliau duduk sementara matahari telah 
tampak kembali." Abdullah bin Amru berkata 
menuturkan bahwa Aisyah s® berkata, 
"Tidak pernah aku melaksanakan satu sujud 
pun yang lebih panjang darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Lama sujud dalam shalat Gerhana (8)) 

- Penjelasan 

p : Selanjutnya matahari tersingkap 
kala beliau berada di antara posisi duduk 
tasyahud dan salam. 

V £* jjfit b% U : Sujud disebut 

untuk shalat secara keseluruhan, seakan 
Aisyah r.a berkata, "Belum pernah aku shalat 
yang lebih lama darinya." 


314 



HADITS KE-527 

jvl : JIS ils. Al ‘J\ IjjS- -Ofv 

*}/ ^*aJ|^ jjmaJJI oi :jJL«y 4«Ji& AJiil ^g2Jl 
^\sj\ tl§2p j tjrfliJl ail O^j pUy^Jj 

IjJUaa l^ajAd Ua^jIJ lila «4)t obi ^a 

<J>yS j i^Ldll i_Aj ^ <_jbS” n <k*yi.l) 

(u-^l 

Abu Mas'ud as berkata, "Nabi g§ bersabda: 
'Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan 
terjadi bukan karena kematian seseorang. 
Tetapi keduanya adalah dua tanda dari 
tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian 
melihat gerhana keduanya maka berdirilah 
untuk shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Shalat ketika gerhana matahari (1 )) 

HADITS KE-528 

: jvl ULfr &\ gbj fj^y> y! doJ> -0fA 
jJuvj aJL£ 4&I cil> 

•X9«mm31 JV3 ()j6m ()l ^2^ «Wj9 

Ja3 ^Sjj j»C| Jjl?b 

Sl «UJI £<jJl oGSII eai :j\Sj (AJbLib 
4&I j£=Jj tAjCji- Slj j^-l jj£su 

jl Ijejsli dUi IyA lili/ jIijIJ bis «SCfr aj 
e^llLi/l} AjlciJ 4JJI JTi 
j jSjJ) «-A^ 't : <i ^/1) 

Abu Musa as berkata, "Ketika terjadi gerhana 
matahari, Nabi jgg berdiri dengan tergesa- 
gesa, takut kalau itu hari kiamat. Lalu beliau 


pergi ke masjid dan shalat dengan berdiri, 
rukuk, dan sujud paling panjang, yang pernah 
aku lihat beliau lakukan. Kemudian beliau 
bersabda: 'Inilah tanda-tanda yang Allah 
kirimkan, la terjadi bukan karena hidup atau 
matinya seseorang. Tetapi Allah menakut- 
nakuti hamba-hamba-Nya dengannya. 
Jika kalian melihat suatu gerhana, maka 
segeralah zikir kepada Allah, berdoa, dan 
meminta ampunan kepada-Nya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana Matahari" ( 16), 
Bab: Berzikir ketika gerhana (14)) 

- Penjelasan 

«fclill : Ber-i’rab rafa’ karena kata ini sudah 
sempurna, atau kata ini masih kurang dan 
khabar- nya dibuang, maksudnya kiamat 
telah tiba. 

& uu Jii &\j : Tanpa menyebut kata U , 
namun ini tidak pernah digunakan kecuali 
untuk masa lalu yang dinafikan, untuk itu 
huruf nafi di sini diperkirakan, sama seperti 
firman Allah «s, " Demi Allah, senantiasa 
kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu 
mengidapkan penyakit yang berat.” (Yflsuf: 
85) Yaitu, kau terus saja mengingat Yusuf 
dengan sedih, huruf M di sini dibuang. 


HADITS KE-529 

tlijifr &)l AUl .U& Oo.x>- -on 

5i :jfcj aIIc ifol 'gUl j$z $ Z\ 

(A5U^ Jr»»i *)l _/*^\} <_ /■■■ 

bld «aWI obi {j* ^)lol 1-4^0 j 

i_jj— f j OLoii i_j\j \ :O y ..j C jl M : j ijljUJI o-,»-!) 

(^1 


315 



Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 
bahwa ia menyampaikan kabar dari Nabi gjj: 
"Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan 
terjadi bukan karena mati atau hidupnya 
seseorang. Akan tetapi, keduanya adalah 
dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. 
Maka jika kalian melihat gerhana keduanya, 
shalatlah!" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Shalat ketika gerhana matahari (1 )) 


HADITS KE-530 

4ll jp JUiJI cJuS :j\l 

JUd o L» j»jj jJu<J * Jl& 4jjl 

Jui o^J cJLwS* 
^iJ13 4^»*— sJi o! ^ AUl 

b Vs Slj ail OjIJ jUumSjL) Sf 

4jjl I j Jl^S 

j S^LJI ' :o,-S3l U tfjUJI A^S-i) 

Al-Mughirah bin Syu'bah m berkata, "Pada 
masa Rasulullah ^ pernah terjadi gerhana 
matahari, yaitu pada hari meninggalnya 
Ibrahim (putra beliau). Orang-orang lalu 
berkata, 'Gerhana matahari ini terjadi karena 
meninggalnya Ibrahim!' 

Maka Rasulullah ^ bersabda, 'Sesungguhnya 
gerhana matahari dan bulan terjadi bukan 
karena mati atau hidupnya seseorang. Jika 
kalian melihat gerhana, shalat dan berdoalah 
kalian kepada Allahl" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Shalat ketika gerhana matahari (1 )) 


316 



BAB 11 
JANAIZ 


MENANGISI MAYIT 

HADITS KE-531 

: J\5 AXJl C$2j Cfi — OY^ 

5} ‘^i ^ S* 0 Zsr^ cJuyf 

f 5li)l £SyfJ t&ll jki vSJ» 

Jft & «Jiil U 5Jj 3i.l U 4 o| 

I»-ma 3 ‘Oj cd-.jii <^_~o 

3\aaj «SSCfc ^ JUUM iaJaj j»Ul ‘l^SU 4 II& 

«5^65 # §!? ^ 

pLy Allfr 4^1 4AJI (Jj-lj jj gj! 
JUl »\ju& . .. s»Ia3 ‘5^ £BJU£3 dJL&jj 
ufaf’ &5 }& : J^9 lis U 4AJl jjjly \j :Ifcl 
jf ifoi (L>Jj Uji} «iCc- ujjli ^ <Sjbi 

J-O Jj* «-»4 *T :_>3bJ-l rr :<j tSjUJI ^fyi-t) 

(«Jf - <1*1 »l£=u tiJLl uiw pLy *JlC. 

Usamah bin Zaid m berkata, "Putri Nabi |g 
mengutus seseorang menemui beliau untuk 
mengabarkan, 'Anakku hampir meninggal, 
datanglah kepada kami/ Maka Nabi £g 


memerintahkannya untuk menyampaikan 
salam dan bersabda, 'Sesungguhnya milik 
Allah apa yang Dia ambil dan apa yang 
Dia berikan. Dan segala sesuatu di sisi-Nya 
sudah ditentukan ajalnya, maka sabar dan 
ikhlaslah/ 

Kemudian ia mengutus seseorang lagi, 
meminta dengan sangat agar beliau 
berkenan datang. Maka beliau berangkat 
diiringi Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, 
Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan beberapa 
orang lainnya. Kemudian bayi tersebut 
diserahkan kepada Nabi 3 ®. Napasnya putus- 
putus —seperti geriba yang kosong. Maka 
bercucurlah air mata beliau. 

Sa'ad bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa 
engkau menangis?' 

Beliau menjawab, 'Inilah rahmat yang 
Allah berikan pada hati para hamba- 
Nya. Sesungguhnya Allah akan merahmati 
hamba-hamba-Nya yang pengasih.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (32), Bab: 
Sabda Nabi g§: "Mayat akan disiksa karena 
tangisan keluarganya." (33)) 

Penjelasan 

: Pada saat nyawa dicabut, disebut qadbd 
secara majaz karena saat itu manusia berada 
dalam kondisi seperti kondisi naza’. 


317 



J&\ u ilj jS-\ U ij oj : Zat yang hendak 
mengambilnya, Dialah yangmemberikannya, 
jika Ia mengambilnya, Ia mengambil apa 
yang sudah menjadi milik-Nya. 

Jiic j>5 : Masing-masing dari mengambil dan 
memberi, berada di sisi Allah, yaitu berada 
dalam ilmu-Nya. 

j*-t : Sudah ditentukan dan ditetapkan, 
: Dengan bersabar berniat 
mencari pahala dari Rabbnya, hendaklah ia 
mengharapkan hal itu melalui amal saleh. 

aJJ&j : Kacau dan terus bergerak, yaitu 
setiap kali berada dalam suatu kondisi, tidak 
lama setelah itu beralih ke kondisi lain karena 
sudah mendekati kematian. 
jL : Geriba yang sudah lapuk dan kering. 


HADITS KE-532 

«lo g * c, 4jjl 4^11 — ©YT 

oUVl (a) SAL*£> «XAmI 1 : Jld 

Oi ^ (3"^ 

tj j jUA Ajjl lij (J)l U m SjC' 

: Jlil «Alfcl ^ J»>S Ol 

*gill J^A fiil jjij G S Ja* jj 

£gill £l£so UJlA 4jjl 

4Jdl 5i Sll :jul aJlc- AAil 

tcJuUl Slj ojjU ^ 

CwJI 4jU*J 

aIIc- aJJ»I ljjuu 

(lAlA' # t fr : ti J* 


Abdullah bin Umar s© berkata, "Ketika Saad 
bin Ubadah sedang sakit, ia dijenguk oleh 
Nabi bersama Abdurrahman bin Auf, Saad 
bin Abu Waqqash, dan Abdullah bin Mas'ud. 
Ketika masuk (rumah), beliau mendapatinya 
sedang dikerumuni keluarganya. Beliau 
bertanya, 'Apakah ia sudah meninggal?' 
Mereka menjawab, 'Belum, wahai 
Rasulullah.' Lalu Nabi $g menangis. Ketika 
orang-orang melihat Nabi menangis, mereka 
juga menangis. Maka beliau bersabda, 
'Dengarlah, sesungguhnya Allah tidak 
mengazab karena air mata, tidak pula 
karena hati yang bersedih. Tetapi, Dia 
mengazab dengan ini.' Beliau menunjuk 
lidahnya. 'Atau Dia merahmati (karenanya). 
Dan sesungguhnya mayit itu diazab karena 
tangisan keluarganya kepadanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Menangis di samping orang yang sakit (54)) 

Penjelasan — 

iitf £*& £ : Orang-orang yang berada di 
dekatnya untuk melayani dan menjenguk. 

AS : Hamzah istifham dibuang, maksudnya 
apakah ia telah meninggal dunia? 


SABAR KETIKA PERTAMA DITIMPA 
MUSIBAH 

HADITS KE-533 

:J\! Ju£ 4jjl tiUU # <1 oa>- -orr 

J UC- oly’G ^ ts^ J* 

i2Wl :cJ\A \$J?0 15 jjiAl : JUa j}5 

iil iljl jlis £a j » u jal ilGli 

i— »U ColA a^Lc. Ajjl -^iil 


318 



Jj*ii £»l4)l JUfi- JjJaJI dl : jd (iU j£>\ 

(j^iJt SjU) (_>L Tt :_)SUA-1 i-jbS” f Y' : j (£jU<JI 

Anas bin Malik «k meriwayatkan. Nabi 
pernah berjalan melewati seorang wanita 
yang sedang menangis di samping kuburan. 
Maka beliau berkata, "Bertakwalah kepada 
Allah dan bersabarlah." 

Wanita itu berkata, "Menyingkirlah darikul 
Karena kamu tidak tertimpa musibahku 
ini" Wanita itu tidak mengetahui siapa 
beliau. Lalu ia diberi tahu, "Sesungguhnya 
orang tadi adalah Nabi $|." Maka wanita 
tersebut langsung pergi ke rumah Nabi dan 
tidak menemukan penjaga di sana. Setelah 
bertemu, ia berkata, "Maaf, tadi aku tidak 
tahu siapa Anda." 

Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya 
sabar itu pada timpaan (musibah) yang 
pertama." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah * (23), Bab: 
Ziarah kubur (32)) 

Penjelasan 

: Takutlah kepada murka Allah 
jika kau tidak bersabar, jangan berkeluh 
kesah agar kau mendapat pahala. 

tlU) : Menjauhlah dariku, ini termasuk 
isim fi’il. 

‘j&\ : Kesabaran yang sempurna. 

J$l pjJJI iic : Yang menerpa hati, yaitu 
jangan beralasan karena aku tidak marah 
selain karena Allah, perhatikan dirimu yang 
melewatkan pahala besar dan tidak bersabar 
kala musibah menimpa, Nabi jgg memaafkan 
sikap kasar wanita tersebut karena dilakukan 
saat ia tertimpa musibah, di samping ia 
tidak mengenal beliau, beliau menjelaskan 
kepadanya bahwa seharusnya bersabar 


dilakukan di awal musibah menimpa, karena 
itulah yang mendatangkan pahala. 


MAY1T DIAZAB KARENA TANGISAN 
KELUARGANYA 

HADITS KE-534 

«iic- uUajM -*«Yi 

4> JUU cJpl J'* ‘f&j 

A*lfr 0O Uj OjrO 3 

U «_A* U '->\£ tr :J -Ly>i) 

(cJLI^^UI 

Umar bin Khatthab as meriwayatkan dari 
Nabi gj, beliau bersabda: "Mayat akan 
disiksa di dalam kuburnya karena diratapi." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Hal yang dimakruhkan di antaranya adalah 
meratapi mayat (34)) 

HADITS KE-535 

Jlfr Co -U- -®t'o 

J*?” «ALC- AUl 

51 UI ’/Ss- JUl 
Jtll e&J c~pl 5» : jvS (jdwj aIIc . &\ 

■OJt Jji ob ft L-»kS” T T’ : j ijjLkJl <to^»-l) 

(«J* <ut »l£su jaiw C~l\ t_»jju jjLy fjf. 

Diriwayatkan Umar bin Khatab dari Abu 
Musa s® berkata, "Ketika Umar s® tertikam 
Shuhaib berkata, 'Wahai saudaraku.' Maka 
Umar berkata, 'Tidakkah kamu mengetahui 
bahwa Nabi % bersabda, 'Sesungguhnya 


319 



mayit itu disiksa karena tangisan orang yang 
masih hidup.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Sabda Nabi jg§: "Mayat akan disiksa karena 
tangisan keluarganya." (33)) 

Penjelasan - 

<$J : Yaitu yang ada di 
hadapan si mayit, atau yang dimaksud 
hayy di sini adalah kabilah, dan lam di sini 
sebagai pengganti kata ganti, perkiraannya 
demikian; mayit disiksa karena tangisan 
kabilahnya terhadapnya, sehingga perkiraan 
makna ini sesuai dengan sabda beliau dalam 
riwayat lain; “Karena tangisan keluarganya 
terhadapnya.” Hadits ini secara tegas 
menunjukkan bahwa hukum ini tidak hanya 
berlaku bagi orang kafir secara khusus. 


HADITS KE-536 

‘Jlc- Uli U£ -or*\ 

Jll <axJu> jj Uli Uli ,U& ^ 

U£ Aiil (jsfj ^)UiaJ UjI CmSjI 

£!?■ |*J Ufc.L> 1 Jl C***L>- jll ji) L^JuJ j*Jlil 

^ «y fh u* jui ji jjy jri» 

A-Jf- Uil jU> dJJl Jj-Uj jll JUj Sfl 

Aiif ^ cUai Si : jtf jiij 

Aifr 4jjl S^ j 1*1 

jUc. £« ojli JIS tdtjli' jll JUS jkau JjJu 
ISI jlUzJU ISI Ji* (a5J» J 4 aIc iuil j 
^4 jiiill «-J&SI JUii jip Jjb 

tAj JZaJl ISlI CiJlUi jll «U^jJI gS/ji 


J^jl, :cJub Jl t J A£Ol JIa 9 
Ji*S yS- Uwtfl Uli Ju^jlil jJUl JjJ-ll 
JkC’ jlll t»U>>lil^ oli'llj Jjjy Jlo 
Jj-lj jll lij Jc. jUsl Ij :ilc- Uli ($ 0 j 

fj bn*) <— >Jju c U «Jl D| -joltuj A*l£> Al)l auI 

Jlc- oU Uli jjl jll aJl& aIaI *U=u 
ji>j icJlil cliSUJ JUS ojiS U£ Uli 
Uli UjI jJ> Uli jjUj iili* U Uli} aill 
‘Uli Alil J4 jUl oJbU) Uli jl :jjUj 

JIS | Arflfr AXll J*tf Alil j^-alj 

:cJllj Uli Ali! l^lli JilSJl JojU Uli 

jil jjj sjji} jjl Slj STjiii j^alli* 

•^su\j Jliu <?l Jfc aSjIj :dUS JJLC- «J^lli jjjl 

lili^ii SJl jll 'i Ul)3 jll jll 

•Al 15 ^^ Jy *r > ^ tr jjiUil cjUS” ^ r :j a*^»I) 

(*-it 4 J 4 I «\£su ( jiuuj OnJlI t-JJuu jjLy fjic 

Diriwayatkan Abdullah bin Umar dan Umar 
dan Aisyah dari Abdullah bin Ubaidullah 
bin Abu Mulaikah berkata, "Ketika putri 
Utsman w wafat di Mekah, kami datang 
untuk menyaksikan (pemakamannya). Hadir 
pula Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Aku duduk 
di antara keduanya." Atau katanya, "Aku 
duduk di dekat salah satu dari keduanya/ 
Kemudian datanglah orang lain lalu duduk di 
sampingku. 

Abdullah bin Umar ® berkata kepada Amru 
bin Utsman, 'Bukankah Anda melarang 
(orang) menangis? Sebab Rasulullah ^ telah 
bersabda: Sesungguhnya mayit itu disiksa 
karena tangisan keluarganya atasnya/ 


320 



Maka Ibnu Abbas berkata, 'Sungguh Umar 
pernah mengatakan gebagian dari hal itu/ 
Kemudian ia menceritakan, 'Aku pernah 
bersama Umar dari Mekah. Ketika kami 
sampai di Al-Baida, ia melihat ada orang 
yang menunggang hewan tunggangannya 
di bawah pohon. Lalu dia berkata, 'Pergi dan 
lihatlah siapa mereka yang menunggang 
hewan tunggangannya itul' 

Maka aku datang melihatnya yang ternyata 
ia adalah Shuhaib. Lalu aku memberitahunya 
(Umar). la berkata, 'Panggillah ia kemari!' Aku 
kembali menemui Shuhaib lalu aku berkata, 
'Pergi dan temuilah Amirul Mukminin/ 
Kemudian pada hari ketika Umar ditikam 
orang, Shuhaib menemuinya sambil 
menangis sambil terisak berkata, 'Wahai 
saudaraku, wahai sahabatku/ Maka 
Umar berkata, 'Wahai Shuhaib, mengapa 
kamu menangisiku, padahal Nabi jg telah 
bersabda: Sesungguhnya mayit itu disiksa 
karena tangisan keluarganya/ 

Ibnu Abbas berkata, 'Ketika Umar sudah 
wafat aku tanyakan masalah ini kepada 
Aisyah , maka dia berkata: Semoga Allah 
merahmati Umar. Demi Allah, Rasulullah 
tidak mengatakan, Allah akan menyiksa 
orang beriman karena tangisan keluarganya 
kepadanya. Akan tetapi, Rasulullah 
bersabda, 'Sesungguhnya Allah pasti akan 
menambah siksaan buat orang kafir karena 
tangisan keluarganya kepadanya/ 

Aisyah berkata, 'Dan cukuplah buat kalian 
firman Allah, (An-Najm: 38) ' Dan tidaklah 
seseorang memikul dosa orang lain!" 

Ibnu Abbas berkata seketika itu pula, 'Dan 
Allah-lah yang menjadikan seseorang 
tertawa dan menangis! (An-Najm 43) 

Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Demi Allah, Ibnu 
Umar tidak mengatakan apa pun." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Sabda Nabi j®: " Mayat akan disiksa karena 
tangisan keluarganya ." (33)) 

Penjelasan 

jci : Yaitu para wanita. 

: Shard artinya kembalinya seorang 
musafir setelah tujuannya selesai. 

: . Padang pasir antara Makkah dan 
Madinah. 

: Pohon besar; pohon akasia. 

;U.tl ij : Menggunakan alif nadbah pada 
keduanya untuk memperpanjang suara, dan 
ha' untuk menghentikan suara, bukan kata 
ganti. 

4=41» : Yaitu wahai orang-orang 
mukmin, firman Allah berikut sudah 
mencukupi kalian dari Al-Qur’an; “Dan 
seorang yang berdosa tidak akan memikul 
dosa orang lain . " (Al-An’&m: 164) Yaitu, suatu 
jiwa tidak disiksa karena dosa orang lain. 

'J> &\j : Ini menafikan pendapat 
Ibnu Umar yang menyatakan bahwa 
mayit disiksa karena tangisan keluarganya 
terhadapnya, karena tangis, tawa, sedih, dan 
bahagianya manusia berasal dari Allah, Allah 
memperlihatkan emosi-emosi tersebut pada 
diri manusia, sehingga manusia sama sekali 
tidak punya pengaruh dalam hal itu. 

\21i. Jli U &\j : (Ibnu Umar tidak 

menyahut apapun), Zain bin Munir berkata, 
"Ibnu Umar diam bukan berarti kalah, karena 
mungkin saja dia tidak mau berdebat.” Al- 
Qurthubi berkata, "Ibnu Umar diam bukan 
karena ragu setelah dengan tegas menyatakan 
hadits tersebut marfii', namun kemungkinan 
baginya hadits tersebut bisa ditakwilkan dan 
ia tidak menentukan apa penakwilannya kala 
itu, atau majlis tersebut tidak memungkinkan 
untuk berdebat dan saat itu debat tidak 
diperlukan.” Al-Khaththabi berkata, "Jika 
riwayat ini kuat (shahih), maka tidak bisa 


321 



ditolak dengan dugaan, karena hadits ini 
diriwayatkan Umar dan anaknya, di samping 
riwayat yang disampaikan Aisyah tidak 
menyebutkan penjelasan yang m e-marfu'- 
kan riwayat Umar dan Ibnu Umar, karena 
mungkin saja kedua hadits ini shahih, tidak 
saling menafikan satu sama lain. Untuk 
itu, mayit patut mendapat siksa ketika 
sebelumnya saat masih hidup berwasiat agar 
diratapi, hal itu sudah menjadi kebiasaan 
mereka, dan ini ada dalam bait-bait syair 
mereka, seperti syair Tharfah bin Abd berikut; 
Jika aku mati nanti, maka sebarkan kabar 
kematianku dengan sepatutnya bagiku 
Dan robeklah kerah bajumu, wahai putri 
Ma'bad 

Jumhur mengartikan sabda Nabi 
“Sungguh, mayit disiksa karena tangisan 
keluarganya terhadapnya," seperti di atas. 


HADITS KE-537 

Aill Csfej do j » - ©TV 
j**’ jj' 5» ilfr jS’i : jli 

, s,, s<> « s t s _ 1 s „ - 

CwJi (^1 tjfeLujj Aljl 3JI ^1 

'J*£- £jl jij :cJl Ual aJaI 0J0 £ 

Aji AjJA' Ajjl Ajjl Jj-j (J 13 l*Jl dJJl 

aII* aIaI 513 

4 A)t 5i aJjS jif 3 M 3 J :cJll 5^1 

jJo jis Alij c-JlaJI Jp fJuy aJlc. 4 JJI 

5 j A^»qj jL^ji :jii u ^ jul 5^ 

cis* u 51 53*i*sJ 5^i uli jjSi u 

(J^Jl M Jilp oV )3 p j»- ^4) Jy\ 


5 *> Oj ^ 1 4 £r“~i J 

jbll 

(J**- Jsi <-A* A "'t : <i sSj'aJ' <*->»-') 

Diriwayatkan dari Aisyah & dan Ibnu Umar 
m. Urwah meriwayatkan, telah diceritakan 
kepada Aisyah dari Ibnu Umar yang 
menisbatkan kepada Nabi jg bahwa mayit 
itu akan disiksa di dalam kuburnya karena 
tangisan keluarganya. Maka Aisyah berkata, 
"Tidak begitu. Sesungguhnya Rasulullah 
$£ bersabda, 'Sesungguhnya seseorang 
disiksa karena kesalahan dan dosanya dan 
sesungguhnya keluarganya menangisinya 
sekarang.'" 

Aisyah menambahkan, 'Dan itu seperti sabda 
beliau ketika berdiri di pinggir lubang (Badar) 
yang di dalamnya ada jasad orang-orang 
musyrik yang terbunuh. Beliau berbicara 
kepada mereka, tapi beliau tidak berkata, 
"Sungguh mereka mendengar apa yang 
aku ucapkan/ Tapi beliau mengatakan, 
'Sesungguhnya sekarang mereka baru 
mengetahui bahwa apa yang aku katakan 
(risalahku) kepada mereka adalah benar/ 
Kemudian Aisyah membaca firman Allah 
Ta'ala: Sesungguhnya kamu tidak dapat 
menjadikan orang yang sudah mati dapat 
mendengar. (An-Naml: 80) dan ayat: Dan 
kamu juga tidak dapat mendengar orang 
yang ada di dalam kubur. (QS Fathir ayat 22) 
Urwah berkata, "Ketika mereka menempati 
tempat duduk mereka di neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Terbunuhnya Abu Jahal (8)) 

- Penjelasan 

jll Jij : Yaitu dugaan Ibnu Umar terkait 
hal tersebut hilang. 


322 



44^5' : Sumur yang belum ditutup, kata ini 
bisa mudzakkar dan bisa mu'annats. 
ji $ jjii <i& U $ ^ :jli Ui}: Ibnu Umar 

tidak keliru, lalu ia berkata, "Mereka akan 
mendengar,” sebagai ganti, “Mereka akan 
tahu,” ilmu (tahu) seperti yang dikatakan Al- 
Baihaqi dan lainnya, tidak mencegah adanya 
pendengaran, dengan demikian apa yang 
diingkari Aisyah dan apa yang ditegaskan 
Ibnu Umar dan lainnya, tidak saling 
menafikan, setelah itu Aisyah membaca 
firman Allah Swt., “ Sesungguhnya kamu 
tidak dapat menjadikan orang-orang yang 
mati mendengar." (An-Naml: 80) "Dan kamu 
sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang 
yang di dalam kubur dapat mendengar.” 
(Fathir: 22) Aisyah mengartikan hal tersebut 
secara hakiki, sehingga ia perlu menakwilkan 
sabda Nabi sgg, "Kalian tidak lebih mendengar 
apa yang aku katakan melebihi mereka.” 
Pendapat yang dianut sekelompok mufassir 
dan lainnya, kata-kata ini majaz, dan yang 
dimaksud orang-orang kafir, dan orang- 
orang yang berada di dalam kubur adalah 
orang-orang kafir. Orang-orang kafir 
disamakan seperti orang-orang mati meski 
mereka masih hidup, karena mereka tidak 
bisa memanfaatkan nasehat yang mereka 
dengar, seperti halnya orang-orang yang 
sudah mati tidak bisa memanfaatkan hadiah 
dan doa mereka berada di dalam kubur dan 
mereka mati dalam keadaan kafir. Dengan 
demikian, tidak ada dalil dalam hal ini yang 
memperkuat penafian Aisyah 
\jlp : jadikanlah. 


HADITS KE-538 

4jj| -£ill -OrA 

aU! aWI j* :oJ\a 


jLJjJ :jul gS jp 

Ite feili JLjcJ 

-dil vr : j <^1) 

aJl& 

Aisyah, istri Nabi $3 berkata, "Rasulullah 
pernah melewati (kubur) seorang wanita 
Yahudi yang ditangisi suaminya, lalu beliau 
bersabda, "Sungguh, mereka menangisinya 
padahal ia sedang diazab dikuburnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Sabda Nabi jgj: "Mayat akan disiksa karena 
tangisan keluarganya ." (33)) 


Penjelasan - 

: Ia (si wanita Yahudi) disiksa di 
dalam kubur karena ia kafir kala keluarganya 
menangisi, ia disiksa bukan karena tangisan 
keluarga. 


HADITS KE-539 

C : JUj 4JJ \ (j£?j \jl: fcdl (^0^9- 

4.J.& 0O 4All 

4JIC- Uj o Juu 
U VI «— <^i-l) 

Al-Mughirah m berkata, "Aku mendengar 
Nabi $| bersabda: 'Mayit yang diratapi akan 
diazab karena ratapan itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Hal yang dimakruhkan di antaranya adalah 
meratapi mayat (34)) 


323 



Penjelasan------ --- 

gj U, uJ" Niyahah adalah 

meratap dengan suara keras. 


ANCAMAN KERAS TERHADAP 
NIYAHAH (RATAPAN ATAS MAYIT) 

HAD1TS KE-540 

l3 :cJ\i «\ 4 lfr ailt (cfcj liilc. -®t* 

AJ jIa- Jji jJUy AMi £gf)l S\^» 

Arti JJL>- £jl} 

#Uli totJl Jju (oUli jjLtf jya ^iajl Ulj 

0' ^AaI^su jlf$3 < 51 : 

: JUl «uilaj ^ <&$l «VJV ^ fCJbil 
AJJl \j UUft aJJlj :J\i ut«j\S)l 

:cJl 0 oijftl : J\l Aj\ C*tfrj3 

Aill <Jj-*j U JjbU fl <dUjl «Uli ja£jl 
AX)1 AUl 

-U* l _ r I»- ja t' W :j t£jU*-ft A^y>.t) 

(Oji-l «s* '-V'i i~ai' 

Aisyah % berkata, "Ketika kabar kematian 
Ibnu Haritsah, 3a'fqr> dan Ibnu Rawahah 
sampai kepada Nabi 'jfa beliau duduk terlihat 
sedih. Aku melihat dari eelah pintu ada 
seseorang menemui beliau menyampaikan, 
'Sesungguhnya istri-istrinya Ja'fqr', ia 
menceritakan tentang tangisan mereka. 
Maka beliau memerintahkan orang itu agar 
melarang mereka menangis. Orang, itu 
pergi tapi kemudian datang untuk kedua 


kalinya menyampaikan bahwa mereka 
tidak menuruti beliau. Lalu beliau berkota, 
'Laranglah mereka!' 

Orang itu datang untuk ketiga kalinya seraya 
berkata, 'Demi Allah, mereka mengalahkan 
aku, wahai Rasulullah!'" 

Aisyah menduga beliau kemudian berkata, 
"Sumpal mulut mereka dengan tanah (Supaya 
berhenti menangis) Aku (Aisyah) berkata 
kepada laki-laki itu, "Kamu ini bagaimana! 
Kenapa tidak bisa melaksanakan perintah 
Rasulullah dan tidak membiarkan Nabi 
istirahat dari lelahnya * 

(HR. Bukhari, Kitab' "ienara/t" (25), Bab 
Orang duduk termenung karena ditimpa 
musibah hingga tampak kesedihannya (41)) 

Penjelasan 

6jil Arf 4j*e ; Disebutkan dalam Syarhul 
Misykdt; beliau duduk dengan sedih, 
oldl jiU. : sebelah pintu. Al-Marazi 
menjelaskan, yang benar adalah shayrul bab, 
dan inilah yang terjaga, seperti disebutkan 
dalam Al-Mujmah Ash-Shihdh, dan Al- 
Q4m(Ls, Aisyah dan orang-orang selelahnya 
menjelaskan, sebelah pintu. Disebutkan 
dalam Al-Fath, ini adalah penafsiran. Yang 
pasti, penafsiran ini bersumber dari kata-kata 
Aisyah, atau mungkin juga kata-kata orang 
setelah Aisyah. Ibnu Al-Jauzi menyatakan, 
sha'ird an shayrartinya sama. Al-Khaththabi 
juga menuturkan penjelasan yang sama. 

.-Adi : Ber-t'rofo jar sebagai badai, 
maksudnya tempat beliau melihat, 

: Ini adalah hal dari kata ganti yang 
tersembunyi pada /f'tKjUi) , khabar ol dibuang 
berdasarkan petunjuk kondisi, maksudnya 
mereka (para wanita), menangisinya dengan 
suara keras dan ratapan, 

: Hatsa av-mj,ulu at-turaba yahtsuhu 
hatswan wa yahutstsuhu hatsiyyan., 
artinya seseorang menaburkan tanah pada 



seseorang» mengikuti pola kata rama yarmi, 
sebagian lainnya menyatakan, ia memungut 
segenggam pasir lalu ia lemparkan, dengan 
demikian harus dengan genggaman pasir 
dan lemparan. 

$ : Untuk menyumbat sumber 
ratapan sehingga mereka tidak leluasa untuk 
meratap, atau yang dimaksud adalah tekanan 
larangan meratap. 

dliif liii pijf t Semoga Allah melekatkan 
hidungmu dengan tanah secara hina dan 
rendah. 

sl&il j» : Beban berat dan keletihan, An- 
Nawawi menjelaskan, maknanya, engkau lalu 
untuk menjalankan apa yang diperintahkan 
padamu, dan kau tidak memberitahukan 
kepada Nabi 3$ bahwa kau kiai, agar beliau 
mengutus orang lain dan beliau bisa istirahat 
dari kelelahan. 


HADITS KE-541 

ityui C*3j Ui S/ 

olii t\j*\ SjUj £-0 (jkJuo j*l 



O 6- ^ f' tt (iijUtJI 4jwp.t) 

Ummu Athlyyah berkota, "Nabi 
mengambil sumpah setia dari kami ketika 
kami berbaiat, yaitu supaya kami tidak 
meratapi mayit. Maka tidak ada yang bisa 
menepatinya kecuali lima perempuan: 
Ummu Suiaim, Ummu Ala', putri Abu Sabrah 


istri Mu'adz, dan dua perempuan lainnya, 
Atau: putri Abu Sabrah, istri Mu'ad2, dan dua 
perempuan lainnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Larangan meratap, menangis, dan perintah 
untuk meninggalkannya (46)) 

— Penjelasan - -- --- — 

&J| Jxic : Ketika mereka berbaiat untuk 
menjalankan ajaran-ajaran Islam. 


HADITS KT-542 

4JUI Jj~>j iLuG :cJ\i i«Lia£- p -«t? 

S/ (l)f) Ullfr (pJUy AJlft 4JJl 
l\y>\ c Jiaujti UI4JJ (UjJ« 4l)U 

Ui Juji :cJU! «liaj 

iVlli fS-y aILE 4^31 ^ j\l 

oU r :*A*ull V : jj-adl 1o :j £,UJl **->-t) 

(dUUoU^UjJ.^IM 

Ummu Athiyyah «s berkata, "Kami berbaiat 
kepada Rasulullah % lalu beliau pun 
membacakan ayat kepada kami: Dan 
janganlah mereka menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apa pun. 1 Kemudian 
beliau juga melarang kami melakukan 
Niyahah (meratapi mayit). Lalu seorang 
wanita menggenggamkan tangannya 
dan berkata, 'Sesungguhnya si Fulanah 
telah rnembahaglakanku (membantunya 
berniyahah), dan aku ingin membalasnya.' 
Namun, Nabi $| tidak mengatakan apa pun 
kepada wanita itu. Lalu wanita itu pergi tapi 
kembali lagi lalu beliau membaiatnya." 

1 Al-Mumtahanah: 12 


325 



(HR. Bukhari, Kitab: 'Tafsir" (65), Surat: Al 
Mumtahanah (60), Bab: "Apabila datang 
kepadamu perempuan-perempuan yang 
beriman untuk mengadakan janji setia" (3)) 

Penjelasan--- 

: Meratapi mayit dengan suara keras, 
yaitu menyebut kebaikan-kebaikan mayit, 
seperti berkata, “Oh guaku! Oh gunungku!” 

: Yaitu ia berdiri bersamaku di dekat 
seorang anggota keluargaku yang meninggal 
dunia untuk menghiburku. 

: Yaitu karena bantuannya. 


LARANGAN BAGI WANITA 
MENGIRINGI JENAZAH 

HADITS KE-543 

:cJll llkfr jil dJji- -otr 

C&J-' *UJI £_U V L r- yflj i! ^ tr y ^>1) 

Ummu Athiyyah ® berkata, "Kami dilarang 
mengantar jenazah namun beliau tidak 
mewajibkan hal tersebut kepada kami." 2 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Wanita mengantar jenazah ke kuburan (30)) 

Penjelasan - 

cf - : (Kami dilarang mengantarkan 
jenazah-jenazah), larangan ini bukan 
larangan haram, dalilnya adalah kata-kata 
Ummu Athiyah berikutnya; : Yaitu 


2 Larangan dalam hadits ini tidak berarti pengharaman 
dengan dalil perkataan Ummu Athiyah setelahnya: 
Namun beliau tidak mewajibkan hal tersebut kepada 
kami. Seolah-olah ia berkata, “Dimakruhkan kepada 
kami mengantar jenazah tanpa disertai pengharaman." 
Demikian kata mayoritas ulama {Shahth At-Bukhart 
Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul 8aqi) 


kami dilarang namun tidak ditekankan, 
ia seakan berkata, "Beliau memakruhkan 
kami mengantar jenazah, namun bukan 
mengharamkan." Demikian pendapat 
jumhur. 


MEMANDIKAN MAYIT 

HADITS KE-544 

:cJl! ilLt j»l -Oli 

AUl 4jjl 

'jS 1 jl Uu^ Jl : JUfl Aibi CJjj 

0^? i? ^ j' £ 

: jUl 0ji>- UUai-U «Uil lltji Uil 

J— * A vpUi-l t? : j 

(jJlJIj .UU 

Ummu Athiyyah dari Anshar berkata, 
"Rasulullah jg menemui kami ketika 
putri beliau meninggal, lalu bersabda: 
'Mandikanlah dengan menyiramkan air yang 
dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima 
kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap 
perlu, dan jadikanlah siraman yang terakhir 
dengan kafur barus (wewangian) atau yang 
sejenis. Dan bila kalian telah selesai beritahu 
aku/ Setelah selesai kami memberi tahu 
beliau. Maka kemudian beliau memberikan 
kain beliau kepada kami seraya berkata, 
'Pakaikanlah ini padanya/ yaitu kain beliau." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Memandikan dan mewudhukan mayat 
dengan air dan daun bidara (8)) 


326 



— Penjelasan 

ji- : Pohon bidara, jamaknya sidar, 
selanjutnya dijamakkan sidarat, ini adalah 
jam'ul jama' (jamaknya jamak). Sidrah 
juga dijamakkan sidrat. Ibnu As-Sarraj 
menjelaskan, orang Arab kadang menyebut 
sidr namun yang dimaksud adalah lebih 
sedikit, karan mereka jarangmenggunakan ta' 
untuk kata ini. Jika kata sidr disebut dalam air 
yang digunakan untuk memandikan jenazah, 
maksudnya adalah daun-daun bidara yang 
sudah ditumbuk. Hujjah menyatakan dalam 
At-Tafsir, bidara ada dua macam. Pertama; 
bidara yang tumbuh di pedalaman. Bidara 
ini bisa dimanfaatkan untuk memandikan 
mayit, dan buahnya enak. Kedua; bidara 
yang tumbuh di padang luas, bidara ini tidak 
bisa digunakan untuk memandikan mayit, 
buahnya sepat. 

: Kelopak kurma, karena bagian ini 
menutupi bagian dalamnya. Ibnu Faris 
menjelaskan, kafur adalah kelopak anggur 
sebelum berwarna buah. 

: Lalu ia menyerahkan kepadaku. 

: Sarungnya, hiqw makna aslinya adalah 
tempat untuk mengikat sarung (pinggang), 
penggunaan kata ini kemudian meluas, 
digunakan untuk sesuatu yang diikatkan di 
pinggang. 

; Jadikan sarung tersebut sebagai 
kain yang menutupi tubuhnya. 


HADITS KE-545 
<0)1 f I 

|Juy 4«JlC> 

jl tfStf “Ujjl J «Ju 

§ ( 3 ^* 4- !3 J' 


M\ \lc>j 3 [la Ajjsfc 

jS-\) jul oVj\ :jui ojAs- 

<Ju J- jiu Uais* 

(3^* 1^>j 4 .^ 1 6>- « |j)_ 

jljoj :J\i Ajt A*3 J&j jl Lw?jl 

:cJ\I j»l 51 

lfc\ » h 

J»Ju (jl i* vj\j W : j <»-^i) 

Ummu Athiyyah berkata, "Rasulullah gg 
menemui kami ketika kami akan memandikan 
(jenazah) putri beliau dan berpesan, 
'Mandikanlah dengan menyiramkan air yang 
dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima 
kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap 
perlu dan jadikanlah yang terakhirnya 
dengan kafur barus (wewangian). Dan bila 
kalian telah selesai beritahu aku.' 

Ketika kami telah selesai kami memberi tahu 
beliau. Maka kemudian beliau memberikan 
kain beliau kepada kami seraya berkata, 
'Pakaikanlah ini padanya.' 

Ayyub (salah satu perawi) berkata, "Hafshah 
menceritakan kepada saya seperti hadits 
Muhammad ini; pada hadits Hafshah 
berbunyi, 'Mandikanlah dengan siraman 
air berjumlah ganjil.' Pada hadits itu juga 
ada disebutkan, 'Tiga, lima, atau tujuh 
kali siraman.' Disebutkan juga perkataan, 
'Mulailah dengan anggota badan yang 
kanan dan anggota wudhu.' Disebutkan 
pula bahwa Ummu Athiyah berkata, 'Kami 
menyisir rambut menjadi tiga kepang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Hal yang disunnahkan ketika memandikan 


327 



mayat adalah mengguyurkan air sebanyak 
bilangan ganjil ) 

Penjelasan 

ji-3 : Air dicampur daun bidara. 

: Pada bilasan terakhir. 

: Ia kemudian memberitahukan 
kepadaku. 

Sflff : Kami memberitahukan kepada beliau, 
Sarung beliau. 

: Jadikan sarung itu menutupi 

tubuhnya. 

: Jamak maymanah, artinya sisi kanan. 
VftULlij : Kami menyisir rambutnya. 

25*5 : Tiga kunciran. 


HADITS KE-546 

UJ :cJl3 4JJ1 A.«kfr ^1 Co -©t*\ 
tUJ jli ‘jJ-lj <UJl cCj LLIc- 

5^1 

JA Aybj 11 vjL \\ v_jUT rr : j <£,UJI A^.ji.1) 

(«41 

Ummu Athiyyah ® berkata, "Ketika kami 
memandikan jenazah putri Nabi beliau 
berpesan kepada kami saat kami masih 
memandikannya, 'Mulailah dengan anggota 
badan yang kanan dan anggota wudhu.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (33), Bab: 
Anggota badan wudhu mayat (11)) 


MENGAFANI MAYIT 

HADITS KE-547 

U^lft : J\5 4&I (tfo'j oLi» CoA> -©tv 

<4A)t j lyJo jJlwj <uic- 4Ul -giJl 

^ jS'b oU ^4 (jus <aXj! Jc- U^>»l ^^3 

« 4» ^ */> J • Jl ^ #** 1^*1 

<>* U4J c^04 9j>-\ 

jJ- ail jijj CaJjl 

A**!; ^ U 

bjili «U*/ 13 aJls^j UJa£> b[3 

55 jufj 6' Ai ^ji 

5? Jp 

UiS* j4 ,j »il vV «a 4^-1 v-.br rr ^UJl ^>t) 
(<-L ^ v-^j' <-lj ^ 

Khabat as berkata, "Kami hijrah bersama 
Nabi 35 dengan hanya mengharap rida 
Allah. Maka pahala kami di sisi Allah. Lalu 
di antara kami ada yang meninggal lebih 
dahulu sebelum menikmati pahalanya sedikit 
pun (di dunia ini), di antaranya adalah 
Mus'ab bin Umair. Di antara kami juga ada 
yang buah (perjuangannya) sudah masak 
lalu ia memetiknya dengan terbunuh sebagai 
syahid pada perang Uhud. Namun, kami 
tidak mendapatkan kain untuk mengafaninya 
(Mus'ab) kecuali burdah (kain bergaris) yang 
jika kami tutupkan pada kepalanya, maka 
kakinya terbuka. Dan bila kakinya yang kami 
tutup maka kepalanya terbuka. Kemudian 
Nabi 35 memerintahkan kami untuk menutup 
kepalanya dengan kain tersebut sedangkan 
kakinya kami tutup dengan rumput idkhir." 3 


328 


3 Tumbuhan dari Hijaz yang aromanya harum IShahth Al - 
Bukhirt Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Apabila tidak mendapatkan kain kafan 
kecuali sehelai kain yang hanya bisa 
menutupi kepala atau kakinya, maka yang 
ditutup adalah kepalanya (28)) 

Penjelasan - 

M Jc- SL’jA : Pahala kami wajib bagi Allah 
secara syar’i, yaitu sesuai janji-Nya yang 
benar, bukan secara akal, karena Allah tidak 
berkewajiban apapun. 

.jJ, & : Dari rampasan-rampasan perang 
yang didapatkan orang yang menjumpai 
masa penaklukan-penaklukan. 
cJ&! : Sudah waktunya dan sudah matang, 

14 : Memetiknya, diungkapkan dengan fi'il 
mucikari’ untuk menunjukkan kondisi pada 
masa lalu dan juga yang akan datang, terus 
berlangsung agar tetap terbayang bagi orang 
yang mendengar. 

jS ja : Maksudnya Mush’ab, ia dibunuh 
Abdullah bin Qamiah, rangkaian kata ini 
isti'nafiyah. 

& : Sebuah tanaman asli Hijaz beraroma 
harum. 


HADITS KE-548 

alit JjJuJ 5' aSit -o t A 

otyt (j 

dfci 

lilit 

<_Aj M t— ilsS" t T' 

(o&i 

Aisyah ® meriwayatkan bahwa Rasulullah 
gg (ketika wafat) dikafani dengan tiga helai 
kain yang sangat putih terbuat dari katun dari 


negeri Yaman tanpa memakai gamis dan 
surban. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Pakaian yang berwarna putih untuk kafan (19)) 

Penjelasan 

kj\l j : Dinisbatkan ke Yaman. 
k&J , : Dinisbatkan ke sahul, yaitu pemotong 
kain, karena dialah yang mencuci kain 
tersebut, atau dinisbatkan ke Sahul, sebuah 
perkampungan di Yaman. 

^jkLjS j » : dari kapas. 


MENUTUPI MAYIT 

HADITS KE-549 

a 11& 4&1 'giJt -oiA 

jJ uy aJlC AiJt Jj-^3 0^ 

15*> 

ijjA-lj ij/Jt Vr»W VV : <j toyi-l) 

(tLjJtj 

Aisyah, istri Nabi gg meriwayatkan bahwa 
ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau 
ditutupi dengan kain hibarah (kain yang 
direnda atau bergaris). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Burud, Hibarah, dan Syamlah (18)) 

Penjelasan--- 

c pL : Ditutupi. 
i $\ : Baju bergaris. 

: Selimut yang bergaris, disebut burd 
habir dan burd khibarah, mengikuti pola kata 
'inabah sebagai kata sifat dan kepemilikan, ia 
adalah kain Yaman, bentuk jamaknya hibar 
dan hibarat. 


329 



MENYEGERAKAN PENGUBURAN 
JENAZAH 

HADITS KE-550 

gjiJl tilft AJJl (s?j Sjy» -eo. 

‘cUi tiij (3|3 JiJ 

l*J=ulij 4jjxiu Jii 

(SjliMi V L »V :SjUJ.| v ur ?r : j g^Udl ^>1) 

Abu Hurairah s® meriwayatkan dari Nabi $ 5 , 
beliau bersabda: "Bersegeralah mengurus 
jenazah, karena bila jenazah itu orang saleh 
maka kebaikan telah kalian berikan untuknya 
dan jika tidak seperti itu maka keburukan 
telah kalian turunkan dari pundak kalian." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Bersegera membawa mayat (52)) 

- -Penjelasan 

: Dengan jim kasrah atau fathah, artinya 
mayit dan tikarnya, ada yang menyebut; 
jinazah adalah tikar, sementara janazah 
adalah mayit. 


KEUTAMAAN MENYALATKAN 
JENAZAH DAN MENGANTARKAN 
PENGUBURANNYA 

HADITS KE-551 

J\3 :J15 «U£> AAJl ($2 j oJjJa ^1 <io^> — 0©\ 
-Vfl A AjJl 

<j£- M* 0*3 J-AU 


:J\i uj ijjj 30 a) 5 ^ 

£du 2 U 

jj». jJailt «A :j 5UA-I f V' .-j 

(u*-^ 

Abu Hurairah s® berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Barang siapa menyaksikan 

jenazah hingga ikut menyalatkannya 
maka baginya pahala satu qirath. Barang 
siapa menyaksikan jenazah hingga ikut 
menguburkannya maka baginya pahala dua 
qirath.' 

Ditanyakan kepada beliau, 'Apa maksud 
dua qirath?' Beliau menjawab, 'Seperti dua 
gunung yang besar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Orang yang menunggu sampai mayat 
dikuburkan (58)) 


HADITS KE-552 



<Ufr &)l (cjo'j *jij* bl 5» 4&I C$?j 

JjI I : jlli aJj Sjllf jjo : JJJjj 

«i* UI £^XJ «09 «UJl& S jJjA 

4JJI AAJl Jj—j :cJl3j 

1a 3 jui 

GsU-l £lj| Jj» ev^LJ-l tr : j ^UJI A^>t) 

Hadits Abu Hurairah dan Aisyah. Ibnu Umar 
S® meriwayatkan bahwa Abu Hurairah m 
berkata, "Barang siapa yang mengantar 
jenazah baginya pahala satu qirath." Maka 
ia (Ibnu Umar) berkata, "Abu Hurairah 
berlebihan pada kita." Tiba-tiba Aisyah 
membenarkan Abu Hurairah. Aisyah berkata, 


330 



"Aku mendengar Rasulullah jg mengatakan 
itu." Maka Ibnu Umar berkata, "Kami telah 
banyak melalaikan (pahala) berqirath- 
qirath." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Keutamaan mengantar mayat sampai 
kuburan (57)) 


ORANG YANG MENYEBUTKAN 
KEBAIKAN ATAU KEBURUKAN MAYIT 

HADITS KE-553 

:J\S tiift 4JJl dUUa -eof 

J^> ^j )1 JUi \^Jl& l^j\i IjJJ» 
I 4 IL& IjlSli b j 15 : j^j 

u>UajU JUi : jlii tVjA 

]J£ ili : jii c4fj £ Ai 

ij c«>jj aJlC> piajl l JJ&j «aJsM dj Cw>jj 

.«j . i , .,»t 

4ij\ <juM 

Jft (J-Ul *Ul ujU At «£>UJI **y*-t) 

(e^Ll 

Anas bin Malik m berkata, "Ada orang- 
orang melewati satu jenazah lalu mereka 
menyanjungnya dengan kebaikan. Maka 
Nabi $j bersabda, "Itu pasti baginya." 
Kemudian mereka melewati jenazah yang 
lain lalu mereka menyebutnya dengan 
keburukan, maka beliau bersabda, "Itu pasti 
baginya." 

Maka Umar bin Khatthab m bertanya, 
"Apa yang dimaksud pasti baginya?" Beliau 
menjawab, "Jenazah pertama yang kalian 
sanjung dengan kebaikan, maka pasti 
baginya masuk surga. Sedangkan jenazah 
kedua yang kalian sebut dengan keburukan, 


berarti ia masuk neraka. Karena kalian 
adalah saksi-saksi Allah di muka bumi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Pujian orang-orang terhadap mayat (86)) 

Penjelasan 

l^lc. t^iti : Penggunaan pujian untuk 
keburukan adalah dialek menyimpang, 
namun digunakan di sini sebagai persamaan 
bentuk kata, sesuai sabda Nabi 0 Jt "Maka 
pujilah dia dengan baik." 

: Yang dimaksud wajib di sini adalah 
tetap dan berlaku, atau sesuatu yang pasti 
berlaku seperti sesuatu yang wajib. Pada 
dasarnya, Allah tidak berkewajiban apapun, 
bahkan yang berlaku adalah karunia, siksa, 
dan keadilan-Nya. Allah tidak ditanyai 
tentang apa yang Ia lakukan. 


MUSTARfH ( YANG ISTIRAHAT) 
DAN MUSTARAH (YANG 
DIISTIRAHATI) 

HADITS KE-554 

5l coui- -oet 

SjUist aJLp y» jJuy aJle <Ull 4jil 

4Jll djilS Ai* :jUii 

^jJ*JI Juali «U* ^jwJl U 

«Al Jl \ilii 3 Cjjlll uJu °j» 

&-Jj3 SU*J l ii* .La) 



(ojll o\ ^ V-.U ir :Jli jil A\ :j ^>1) 


331 



Abu Qatadah bin Rib'i Al-Anshari 
meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah 
dilewati jenazah, kemudian beliau bersabda: 
“Mustarih ( Yang Istirahat) dan Mustarah 
(Yang Diistirahati)." 

Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apa itu Mustarih ( Yang Istirahat) dan 
Mustardh (Yang Diistirahati)?" 

Nabi menjawab, "Seorang hamba yang 
mukmin itu beristirahat dari kelelahan dan 
kesulitan-kesulitan dunia menuju rahmat 
Allah. Sebaliknya hamba yang fajir; manusia, 
negara, pepohonan, dan hewan akan 
beristirahat dari (perbuatan)nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sekarat Kematian (42)) 

--- i Penjelasan - 

0^1*3 : Dikatakan; arahar rajulu 

wastaraha artinya ketika semangat kembali 
lagi setelah lelah, wawu dalam sabda; wa 
mustarahun minhu artinya aw (atau), atau 
tanwi’iyyah, maksudnya anak Adam tidak 
terlepas dari kedua makna ini, sehingga tidak 
khusus untuk jenazah saja. 

£j|l <_Ji5 : Keletihan dan beban berat dunia. 


TAKBIR DALAM SHALAT JENAZAH 

HADITS KE-555 

Al)! (sfej “680 

^ jJl j&il Q Ju &\ 

«JLis jl 

J*' Jl thyl' vL t *»->•') 

(* .« < ! < ujll 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah %% mengumumkan kematian An- 
Najasyi 4 pada hari kematiannya. Kemudian 
beliau keluar menuju tempat shalat lalu 
membariskan shaf kemudian takbir empat 
kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Orang yang memberitahukan kematian 
seseorang kepada keluarganya sendiri (4)) 

- Penjelasan 

: Beliau || memberitahukan 
kematian An-Najasy. 

jLg : Shaff di sini adalah kata lazim 
(tidak memerlukan obyek), ba' pada kata 
bihim artinya bersama, yaitu beliau berbaris 
bersama mereka. 


HADITS KE-556 

Jo : *££ &\ ^4^ “«o*\ 

«U)l 4JJ| 1^3 
:JVa 9 «4*5 O U djoll jkj*} 1 «jJtgjLl uo-Uo 

jSliLl Jt 5iUl vL ’U w ‘4 *^>t) 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jg 
mengumumkan kepada kami kematian raja 
Najasyi, Penguasa negeri Habasyah pada 
hari kematiannya lalu berkata, 'Mohonlah 
ampunan buat saudara kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Shalat jenazah di mushala dan masjid (61)) 


4 An-Najasyi adalah julukan atau gelar untuk Raja 
Habasyah. Raja yang dimaksud di sini nama aslinya 
Ashhamah (Shahtn AI-BukhSrt Tahqiq Dr. Musthafa Dib 
At-Bugha 1/420) 


332 



HADITS KE-557 


0^ ‘4JLC- 4JJI (sfej j^T -ooV 
ji-i Jp J^i> jjuLj **!& 4 jj\ 



5jU-> Jp c-Aj ■»• vSl4-' oLS' rr : j ^jUJJ ^>t) 

(W 

3abir m meriwayatkan bahwa Nabi jSg 
menshalati raja Ashamah, Najasyi, beliau 
takbir empat kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Takbir dalam shalat jenazah sebanyak empat 
kali (65)) 

HADITS KE-558 

tllilfr &1 C&J 4A)l G.g> dua*- -00A 

fjdl ^ Jj Al JVl :J\3 

: JV5 g* gLtf fljl j*.j 

«aIIc. jjuj aI1& SSi\ jj^Ji J-ifl iilLLai 

Jp oli «o :j3bi-l rr :J i£jUdl 

Uabir bin Abdullah ?g berkata, "Nabi gjj 
bersabda: 'Hari ini telah wafat seorang 
laki-laki saleh dari Habasyah, untuk itu mari 
menshalatinya.' 

Dia (Tabir) berkata, 'Maka kami berbaris lalu 
Nabi menshalatinya dan kami terdiri dari 
beberapa barisan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Barisan ketika shalat jenazah (55)) 


Penjelasan 

JLlil : Habsy, habasyah dan ahbasy. ras orang- 
orang berkulit hitam. 
fi+i : Kemarilah! 


SHALAT JENAZAH DI ATAS KUBUR 

HADITS KE-559 

-jpil J* JL : jll 

\yuffj jfO j Jp |Ju<^ 4jj| 

jjl : jul £y> : j^lc- bl b iSJJii ^Jifr 



6W-J' -iHy vn --0'^' v'sS' V ‘4 

(tfrlJ-l J — 

Hadits Ibnu Abbas. Sulaiman Asy-Syaibani 
berkata, "Aku mendengar Asy-Sya'bi berkata, 
'Telah mengabarkan kepadaku orang yang 
berjalan bersama Nabi M melewati sebuah 
kuburan yang terpisah, kemudian beliau 
mengimami mereka shalat dan mereka 
berbaris.' Lalu aku tanyakan, "Wahai Abu 
Amru, siapa yang menceritakan kepadamu 
tentang ini?' Dia menjawab, 'Ibnu Abbas.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Wudhu 
anak kecil dan kapan diwajibkan atas mereka 
untuk mandi dan bersuci (161)) 

---Penjelasan 

3^12\ pz : Menyapu masjid. 

6lS : Ini namanya menyandarkan sesuatu 
kepada namanya. 

J£l=sSl : Beritahukan kepadaku. 


333 



HADITS KE-560 

jl «U& 4)1 SJj^A Q\ doJd- -OV 
|Jx> pj <oili jiiS 5^ ‘Sj^ii ji ^4i> 
<pj oli ejila «4 j£^ jXy 4L& 4)! igiJ! 
jj-J oU :jj}\l tlUi JjLs Ca : JUi 

*»$§ iji' iipiil ^sSSf Sui :jvl 4)i 

Jp ^jJoi :J\I Ajli» : j\| ‘4^a| 

4ifr J^al §o JU 

>5)1 Jt J^Lall vV - ' v ySt^.1 V^" W’ :j i£)U<JI 4a-p-t) 

Abu Hurairah s» meriwayatkan bahwa 
Aswad, entah ia laki-laki atau perempuan 5 
yang biasa menyapu masjid meninggal 
dunia, tapi Nabi tidak mengetahui kabarnya. 
Suatu hari beliau teringat padanya lalu 
bertanya, "Apa yang ia kerjakan?" 

Shahabat menjawab, "la telah meninggal, 
wahai Rasulullah." Maka Nabi bertanya, 
"Mengapa kalian tidak memberitahuku?" 
Mereka menjawab, "la dulu begini dan 
begini." Mereka menyebutkan ceritanya dan 
meremehkannya. Kemudian beliau bersabda, 
"Tunjukkan kepadaku mana kuburannya." 
Lalu beliau mendatangi kuburannya dan 
menshalatinya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Shalat di atas kuburan setelah mayat 
dikuburkan (67)) 


5 Disebutkan bahwa namanya Ummu Mihjan tShahih AI- 
BukhM Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 1/1 75) 


BERDIRI UNTUK JENAZAH 

HADITS KE-561 

3i)l £giJl jS' jA \c CO-V>- -o 'u 

Jj>- SjUsU ji-jlJ tjaLwj 4-d-P 



(sjUpJJ f U)l m : jSbJ-t rr : j ^UJt A»>i) 

Amir bin Rabi'ah meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Jika kalian melihat 
jenazah maka berdirilah hingga ia berlalu 
meninggalkan kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berdiri untuk menghormati jenazah (46)) 

Penjelasan 

jLl=u3& : Kalian mengikuti di belakang jenazah, 
penisbatan kata ini kepada jenazah hanya 
secara majaz, karena yang dimaksud adalah 
orang yang memanggul jenazah. 


HADITS KE-562 

<U£- 4)1 -©V 

<J\j \l\ : JV5 sfLj Al ^i)l 

«I4 ** LaU ,^=u 

i? J' J' 

(li 151 J*5j ^ <_>L IA :^U-1 «jbT ?r 4^ I) 

(yMJ 

Amir bin Rabi'ah sss meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Jika salah seorang dari 
kalian melihat jenazah dan jika ia tidak sedang 
berjalan bersamanya maka hendaklah ia 
berdiri hingga ia meninggalkan jenazah 


334 



tersebut, atau jenazah itu melewatinya atau 
ia tunduk sebelum jenazah melewatinya." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Kapan diperbolehkan duduk ketika berdiri 
karena menghormati janazah (48)) 

Penjelasan 

’*M- j\ && : perawi ragu, yaitu hingga 

orang menggantikan jenazah, atau jenazah 
menggantikan orang. 


HADITS KE-563 

#11 (efej 

lil :J\3 4*JlC> 4JJ\ CiP” 

«Ijijii oj&U 

% SjL* g Cr* t' tr :<) ^jWI A^ji-t) 

(fUK, J»i J*i o\* ‘JW-J' U 6 (i*- ■*«! 

Abu Sa'id Al-Khudriy sss meriwayatkan dari 
Nabi beliau bersabda: "Jika kalian melihat 
jenazah maka berdirilah 4 dan barang siapa 
mengiringinya janganlah ia duduk hingga 
jenazah itu diletakkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah” (23), Bab: 
Orang yang mengantar janazah tidak duduk 
hingga janazah tersebut diturunkan dari 
pundak-pundak yang menggotongnya, jika 
ia duduk maka diperintahkan untuk berdiri 
(50)) 

Penjelasan - - 

\y, 'ya : Perintah berdiri bagi yang duduk, 
sementara bagi yang berkendara harus 
berhenti, karena berhenti bagi orang 


6 Perintah ini berlaku bagi orang yang duduk. Sedangkan 
orang yang naik kendaraan, hendaklah ia berhenti. 
Sebab, perintah berhenti baginya seperti halnya perintah 
berdiri bagi orang yang duduk {Shahih AI-BukhM Tahqiq 
Muhammad Fu'adAbaul Baqil 


berkendara sama seperti berdiri bagi orang 
duduk. 

Ji : Hingga diletakkan di tanah, 
sementara bagi orang yang jenazah 
dibawa melintas di hadapannya, ia hanya 
diperintahkan untuk berdiri saat jenazah 
dibawa melintas atau diletakkan di dekatnya, 
seperti ketika seseorang berada di mushalla. 


HADITS KE-564 

t Jifr 4&1 -Ufr Ji J»\^ tloA» -Otl 

aIIc- &\ JgiJI $ fiil »jli> & ■ jll 

5jU> l$jl alil J \yJj b Ulas «aj 

SjiljU ^ 

•jW- fU jy. «-A; •* v^W-' 

Jabir bin Abdullah m berkata, "Suatu hari 
kami dilewati jenazah, maka Nabi berdiri 
dan kami pun ikut berdiri. Lalu kami tanyakan, 
'Wahai Rasulullah, jenazah itu adalah seorang 
Yahudi.' Maka beliau bersabda, 'Jika kalian 
melihat jenazah maka berdirilah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berdiri untuk menghormati jenazah orang 
yahudi (50)) 

HADITS KE-565 

Aju * j4-» _6 " l ° 

& ji- 1 $ : 

UfrJlC- Ax~> 

$ « jit & \£\ 11$ jlid «lilil » 31 % 
4 ^ *g\ Sj :Stfl iiSSil jit ^ 


335 



\£\ 4 ) Jlifl «fiil #jC£. 4J ojja jju-j 

LmjU CmujJI :JUJ 

1>W- fl» & °- v 5 ^-* W’ :«i 

(c5*j44 

Hadits Sahal bin Hunaif dan Qais bin 
Saad dari Abdurrahman bin Abu Laila, 
ia berkata, "Suatu hari Sahal bin Hunaif 
dan Qais bin Sa'ad sedang duduk di 
Ctadisiyah, 7 lalu lewatlah jenazah di hadapan 
keduanya, maka keduanya berdiri. Kemudian 
diberitahukan kepada keduanya bahwa 
jenazah itu adalah dari penduduk asli, atau 
dari ahli dzimmah. Maka keduanya berkata, 
'Nabi pernah dilewati jenazah lalu beliau 
berdiri. Kemudian diberitahukan kepada 
beliau bahwa itu adalah jenazah orang 
Yahudi. Maka beliau bersabda, 'Bukankah ia 
juga jiwa (manusia)?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berdiri untuk menghormati jenazah orang 
yahudi (50)) 

Penjelasan — 

: Sebuah kota kecil, penuh dengan 
pohon kurma dan mata air, terletak sejauh 
dua marhalah atau limabelas farsakh dari 
Kufah. 

oi : yaitu termasuk ahli dzimmah, 
maksudnya para wajib jizyah yang tinggal 
di dekat tanah mereka, karena ketika kaum 
muslimin menaklukan berbagai negeri, 
para pemilik tanah tetap dipertahankan 
untuk mengutus tanah masing-masing dan 
dibebankan untuk membayar kharraj. 


lliS : Berdiri di sini karena sulitnya 
kematian dan mengingat kematian, bukan 
karena si mayit itu sendiri. 


TEMPAT IMAM BERDIRI KETIKA 
SHALAT JENAZAH 

HADITS KE-566 

tAJtf- 4&I (Jjfj vj*li -on 

Jp 

\4JLfr Jls 0JU0 jjVjJsl 

jp rtUI nr ^ tr ^>1) 

(Lt-U; 

Samurah binJundab as berkata, "Aku pernah 
di belakang Nabi $g menshalati jenazah 
wanita yang meninggal pada masa nifasnya. 
Maka beliau berdiri di tengah jenazah 
tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Menshalati wanita yang meninggal dalam 
keadaan nifas (63)) 

Penjelasan 

&-fi di sini untuk ta’lil (alasan), seperti 
disebutkan dalam sabda Nabi $g: 
j&> sfcl 6l (seorang wanita masuk 

neraka karena seekor kucing). 

: Sejajar di tengah-tengahnya. 


7 Qadisiyah adalah kota kecil yang memiliki pohon kurma 
dan air. Jarak antara Qadisiyah dan Kufah kurang lebih 
120 km iShahih Ai-BukhM Tahqiq Muhammad Fu'ad 
Abdul Baqi ) 


336 



BAB 12 
ZAKAT 


HADITS KE-567 

jll :jll tilft Al jLjC* ^1 — 6"\Y 

t' , , 5 _ 'i 5 

Uj j^ju 4Ail ^giJl 

|j,, <; ,K * t +*. , ,- Jj,, ' f 

*43 A «g 2jh (j j i L«^3 jjAtlJj (A3 jU 9 (jljl 

*&XtO Jrt^l jji U*3 j*Jjj 

*j8) (.Sol I* t :5 ^}N v_jbS" ft : j lSjUiJI A^»-t) 

0^ 

Abu Sa'id s» berkata, "Nabi jg telah 
bersabda: 'Tidak ada zakat harta di bawah 5 
uqiyah, tidak ada zakat pada unta di bawah 5 
ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman 
di bawah 5 wasaq.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Harta 
yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak 
termasuk sebagai penimbun harta (4)) 

-Penjelasan 

aii jlji 5ji Uli : Satu uqiyah sama 
dengan empatpuluh dirham berdasarkan 
nash-nash yang masyhur dan ijmak, 
lili jjS 0 Jf- tili : Dzud adalah unta 
yang berjumlah antara tiga hingga sepuluh, 
tidak ada bentuk tunggal untuk kata ini, 
kata "lima" disandarkan kepada dzud yang 
merupakan kata mudzakkar, karena dzud 
bisa berupa mudzakkar dan juga mu’annas, 


juga disandarkan kepada kata jamak, karena 
dzud bisa berupa kata tinggal dan juga kata 
jamak. Disebutkan dalam Al-Q&mtis, dzud 
adalah kata tunggal sekaligus jamak, atau kata 
jamak yang tidak ada kata tunggalnya, atau 
kata tunggal dan jamaknya adalah adzwad. 
Sli u ojS Uli jl4 b : Awsuq adalah 
jamak wasaq, maksudnya lima wasaq kurma 
atau biji-bijian, satu wasaq sama dengan 
enampuluh sha\ satu sha’ sama dengan 
empat mud, satu mud sama dengan satu 
sepertiga rithel Baghdad. Dengan demikian, 
satu wasaq sama dengan 1600 rithel Baghdad. 
Satu rithel Baghdad menurut pendapat paling 
kuat, sama dengan 128 dirham, plus empat 
kali sepertujuh dirham. 


TIDAK ADA KEWAJIBAN ZAKAT PADA 
BUDAK DAN KUDA 

HADITS KE-568 

j\S : j\3 tile Al <jjfJ Sjjji eJl 

£ jJ-liJl jp jllJ & 6^ 1 

j (Juli Jp lo sIS-ll tl 4 i&M 

(ij-Uo 


337 



Abu Hurairah m berkata, "Nabi bersabda, 
'Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang 
muslim pada kuda dan budaknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Tidak 
ada zakat kuda atas seorang muslim (45)) 

Penjelasan 

aii £ pLUl jLjJ : Maksud kuda 

di sini adalah isim jenis, jika tidak demikian 
berarti kata yang menunjukkan satu benda. 
Tidak ada perbedaan pendapat, kuda tidak 
wajib dizakati. Ya, jika kuda dijadikan 
komoditas perdagangan, maka wajib dizakati 
berdasarkan ijmak. 

JiLcj : Budaknya. 


SOSIALISASI ZAKAT DAN 
PENOLAKAN 

HADITS KE-569 

y\ :j\l tilft 

: ( 3 *Ad Aii\ 4 JJI 

:jJuj3 jlil jlfr 

ji «IjJU- JjIJJaj jL£=ulI t 5 jl> Ulj 

^Uill UJ3 QsJJ£‘\j A£f\j}\ 

4AJl 4Ul aJ» jjJ 

1$*« I4H5J isJLi aJlc- «jJu»} 

jj : JUu Jj* oL tA i->kS* rt :j jjijiidl 4^-^i-i) 


Abu Hurairah sg; berkata, "Rasulullah jg 
memerintahkan untuk menunaikan sedekah 
(zakat). Lalu dikatakan kepada beliau bahwa 
Ibnu Tamil, Khalid bin Al-Walid dan Abbas bin 
Abdul Muthalib menolaknya. Maka Nabi 
bersabda: 

'Ibnu Tamil menolak zakat karena ia dahulu 
fakir lalu Allah dan Rasul-Nya menjadikannya 
kecukupan. Adapun Khalid, sungguh kalian 
telah menzaliminya, la telah menyedekahkan 
baju-baju besi dan peralatan perangnya 
di jalan Allah. Adapun Abbas bin Abdul 
Muthalib ia adalah paman Rasulullah jg, 
namun demikian ia tetap wajib berzakat dua 
kali lipat (sebagai kemuliaan baginya)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan (memerdekakan) hamba 
sahaya" (49)) 

Penjelasan 

U : Sesuatu yang dibenci dan diingkari. 
Makna hadits; tidak ada sesuatupun yang 
dibenci dari Ibnu Jamil, sehingga tidak ada 
kewajiban untuk tidak memberinya (zakat). 
Kata-kata seperti ini digunakan orang Arab 
untuk menegaskan penahan dan melebih- 
lebihkan penafian dengan menegaskan 
sesuatu, dan sesuatu tersebut tidak harus 
ada, sehingga ia selalu dinafikan. Menurut 
para ahli ilmu bayan, kata-kata seperti ini 
disebut ta’kidul madh bima yusybihudz 
dzamm (menegaskan pujian dengan sesuatu 
yang mirip celaan), dan sebaliknya. Contoh 
menegaskan pujian dengan sesuatu yang 
mirip celaan; kata-kata penyair berikut; 

Tidak ada aib pada mereka, hanya saja 
pedang mereka 

Terdapat retak-retak karena pukulan para 
pasukan 

Contoh menegaskan celaan dengan 
sesuatu yang mirip pujian; hadits ini dan 
semacamnya. Yaitu, tidak patut bagi Ibnu 


338 



Jamil untuk membenci sesuatu selain ini. 
Ini tidak mengharuskan Ibnu Jamil untuk 
membenci apapun, karena tidak ada sesuatu 
pun untuk ia benci, sehingga ia patut 
memberikan sesuatu yang Allah berikan 
kepadanya dan tidak mengingkari nikmat- 
nikmat-Nya. 

tjjli : Nabi jjjg menyebut nama 

Khalid secara jelas, bukannya menyatakan, 
“Kalian menzaliminya," padahal menurut 
asalnya adalah menyebut kata ganti, ini 
mengagungkan kedudukan dan urusan 
Khalid. Makna hadits; kalian menzalimi 
Khalid karena menuntut zakat maal yang ia 
miliki. 

jiiSi-l ji : Disimpan sebelum satu tahun, 
icljjt : Jamak dir'u yaitu baju besi. 

Josfrtj : Jamak ’atad, yaitu perlengkapan 
seseorang seperti senjata, hewan tunggangan, 
dan alat-alat perang. 

&\ $ : Tidak ada zakatnya. 

\$Lj flic- Pendapat yang paling 
tepat terkait makna hadits ini; zakat yang 
wajib bagi Abbas bin Abdul Muththallib pasti 
ia bayar, IJii \$L : yaitu ia menambahkan 
lagi sejumlah itu sebagai bentuk sikap 
dermawan darinya. Nabi jigj mengharuskan 
Abbas membayar zakat dua kali lipat 
untuk mengangkat kedudukannya dan 
membelanya. 


ZAKAT FITRI BERUPA KURMA DAN 
GANDUM 

HADITS KE-570 

«\ n j i fr 4JJ| — ®V* 

jlaal l olSTj 4jjl 4JJl 


j' j®- S & j' & 

& Jj' j ' ]> * 

^ jkflJI i»Ju o ujU Y\ r.KjJl vjbS* 

(OjJ— il y *j£j 

Ibnu Umar m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgj mewajibkan zakat fitri berupa 
satu sha' kurma atau sha' gandum bagi setiap 
orang yang merdeka maupun hamba sahaya 
(budak), laki-laki maupun perempuan dari 
kaum Muslimin. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
fitri adalah wajib baik bagi hamba sahaya 
dan yang lainnya dari kaum Muslimin (71 )) 

HADITS KE-571 

fUjifr &)l yji # 4i\ al c. -oV'i 

4Ji)l ^iJl j*\ 

4A)! JUC- Jl3 Jix*i \ftli j\ j+J 
jiJjt illfr :ilfr 4&I 

j t. «U ZiJus u. »L VI rt 4^-^i-I) 

O* 1 Cr* 

Abdullah bin Umar ® berkata, "Nabi jjg 
memerintahkan kami zakat fitri berupa satu 
sha' kurma atau satu sha' (jelai) gandum." 
Abdullah m berkata, "Lalu orang-orang 
mengeluarkan yang senilai, yaitu dua mud 
(biji) gandum." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
fitri adalah satu sha ' kurma (74)) 


339 



Penjelasan 

S5ic : ‘Idl adalah setara dalam timbangan 
dan ukuran, ‘adi artinya sesuatu yang 
menggantikan sesuatu yang lain yang tidak 
sejenis, seperti disebutkan dalam firman 
Allah Swt., “Atau berpuasa seimbang dengan 
makanan yang dikeluarkan itu." Aslinya, 
kata ini mashdar. Dikatakan; ’adaltu hadza 
bi hadza 'adlan (saya mengganti ini dan yang 
ini) mengikuti pola dharaha yadhribu. Allah 
Swt. berfirman, “Namun orang-orang yang 
kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan 
Tuhan mereka." (Al-An’flm: 1). 
glii : bentuk mutsanna dari mudd, satu mudd 
sama dengan seperempat sha'. 


HADITS KE-572 

#)l -©V? 

jl Icli jUa Ji ^ 

j\ i Jl 

\&U> jl t^|l 

ijjuo i_j\j vr i.KjM obS” U 

<f^0* 

Abu Sa'id Al-Khudriy m berkata, "Kami 
mengeluarkan zakat fitri berupa satu sha' 
makanan atau satu sha' (jelai) gandum atau 
satu sha' kurma atau satu sha' keju (mentega) 
atau satu sha' kismis (anggur kering)." 

(HR. Bukhari, Kitab; "Zakat" (24), Bab: Zakat 
fitri adalah satu sha' makanan (73)) 

Penjelasan 

plife 5* fcu, : Satu sha' gandum. Gandum 
adalah makanan utama mereka baik saat 
bermukim ataupun bepergian. Jika memang 


yang beliau maksud bukan gandum, tentu 
beliau jelaskan. 

Jait (ji j\ : Aqith adalah susu beku berisi 
keju, jika garam merusak isi keju ini, tidak 
boleh dibayarkan sebagai zakat, jika garam 
terlihat pada bagian permukaan keju dan 
tidak merusaknya, keju yang mumi harus 
mencapai ukuran satu sha'. 


HADITS KE-573 

&l -ovr 

^1)1 jUj ££ US' : J\5 
jl t jij Ic-Ltf» jl tjjuj 

*L> Uli C-vJj jl < 

J Aju Ia£ IjU» (Jjl :j\J «iljaJlll OpU-j 

(s-iO |>* Vo tt : (j (/jbOl <>->>-l) 

Abu Sa'id Al-Khudriy a® berkata, "Pada 
zaman Nabi kami mengeluarkan (zakat 
fitri) satu sha' makanan atau satu sha' 
kurma atau satu sha' gandum atau satu sha' 
kismis (anggur kering). Ketika Mu'awiyah 
datang (untuk melaksanakan haji) dan 
datang pula (kiriman) gandum dari negeri 
Syam, dia berkata, 'Aku menganggap satu 
mud (gandum) ini sama dengan dua mud 
lainnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
fitri adalah satu sha' anggur (75)) 

Penjelasan 

& : Yaitu zakat fitrah. 

iJJLill : Yaitu gandum Syam banyak dan 
murah harganya. 

& * : Aku kira. 


340 



Jii 5* : Biji dan gandum. 

jjJJ : yaitu di antara seluruh biji-bijian. 


DOSA BAGI ORANG YANG MENOLAK 
ZAKAT 

HADITS KE-574 

jj-Jj 5' ‘4JLC- ojjys» -OYI 

:jSSUJ jil :j\l <j£uj ^ ^ 

^ j!i di .jjj jij jpj «jL «£f j4jJ 

di. J**-» tj, $ajj ^ 

j\ tiUi Ui j' 

Ifilt l£>l jJj <oILm> a) co^ iijjjl 

i CjS* jl Ifljpi CUj uu ll 

pj C-JjJti Oji L$jl jJj <i) olLw> 

j4"jj Ci'clS- dUj jl Sjj 

jp jjj ^ ^1 tik v% vfy 1^ 

&*\Ai A?il oji s ^l Q ^ jjit U :jlil 

ti3 5i 5J^ J-" j*) 

(•jjjJisJS jiiL 

(3*J JJ.I v u tA «Jjji, jW-i otr *-t :,i *>ji A*->i) 

Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg bersabda: "Kuda itu tiga jenis: 
pahala pagi pemiliknya, penutup kebutuhan 
bagi pemiliknya, dan dosa bagi pemiliknya. 
Adapun (kuda) yang menjadi pahala 
bagi pemiliknya ialah seseorang yang 
menyiapkannya di jalan Allah lalu 


memeliharanya di tanah peternakan atau 
kebun. Selama ia diikat dengan tali panjang, 
maka apa saja yang dimakan di tanah 
peternakan atau kebun tersebut akan tercatat 
sebagai kebaikan baginya. 

Seandainya talinya putus lalu kuda itu berlari 
sekali atau dua kali maka jejak-jejak dan 
kotorannya akan menjadi kebaikan bagi 
pemiliknya. Dan seandainya kuda itu melewati 
sungai lalu minum airnya sedangkan ia tidak 
bermaksud memberinya minum maka semua 
itu adalah kebaikan baginya. 

Dan seseorang yang menyiapkan kudanya 
untuk kesombongan, pamer, dan permusuhan 
terhadap kaum muslimin maka itu adalah 
dosa baginya, karena perbuatannya itu." 
Rasulullah jg§ ditanya tentang keledai, maka 
beliau menjawab: "Tidak ada wahyu yang 
diturunkan kepadaku tentang itu kecuali 
ayat, yang mencakup banyak faedah: Maka 
barang siapa yang beramal kebaikan seberat 
dzarrah maka dia akan melihat balasannya 
dan barang siapa yang beramal keburukan 
seberat dzarrah maka dia akan melihat 
balasannya 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Tiga macam kuda (48)) 

Penjelasan 

: Untuk jihad di jalan Allah Azza wa 

Jalla. 

jU& : Di tali yang digunakan untuk mengikat 
kuda hingga ia pergi untuk merumput. 

• Tempat padang rumput 
dJU»f Ui : Yaitu makan, minum, dan berjalan. 

: Tali yang diikatkan kepadanya. 

: Kembali giat. 

1 Dalam hadits Bukhari disebutkan bahwa yang kedua 
adalah seorang yang memiliki kuda sebagai alat untuk 
mencari kekayaan dan menjaga kehormatan diri, namun 
ia juga tidak melupakan hak Allah pada leher dan 
punggung kudanya. Maka itu akan menjadi penyelesai 
kebutuhannya. 


341 



gjS>£ jt lIjJ, : Satu atau dua puturan hingga 
menjauh dari tempat ia diikat pemiliknya 
untuk merumput dan merumput di tempat 
lain. 

\Aj\f\j : Meninggalkan jejak-jejak di tanah 
dengan kuku-kukunya saat berjalan. 

S&5 : Permusuhan, 
jjj : Dosa. 

jc- : Tentang zakat keledai. 

SllSJi : Jarang ada padanannya, tersendiri 
dalam maknanya. 


HUKUMAN BERAT BAGI ORANG 
YANG TIDAK MENUNAIKAN ZAKAT 

HADITS KE-575 

C^fj \ : JVS iils- &\ C&j jl U) -0V0 

f* fe & ‘tii" j*J 4\ 

Cijj Ojj 

jAj Cll U ^ U 

U «cJLul CotlaiLtl d tjji 

4J0l \j Col |«Jb .yi :cJli9 i4JJ| 
Ij£a JVl y H\y\ byffi : JVd 
IjJjhj 

oJS" <— Aj A t-AsS* AV t(3 cSjLwJI 

((J-y **Lp -*i»t OW 

Abu Dzar m berkata, "Aku menemui Nabi 
di bawah Ka'bah bersabda: 'Mereka adalah 
orang-orang yang paling merugi, demi Rabb 
Ka'bah, mereka adalah orang yang paling 
merugi, demi Rabb Ka'bah.'" 


Aku berkata dalam hati, "Apa salahku? Apa 
ada yang salah pada diriku? Apa salahku? 
Lalu aku duduk di dekat beliau, dan beliau 
masih mengatakan itu. Maka aku tidak bisa 
diam dan diliputi pertanyaan sekehendak 
Allah. Maka aku tanyakan, 'Siapa mereka 
yang merugi? Demi ayah dan ibuku sebagai 
tebusannya, wahai Rasulullah?' Beliau 
menjawab, 'Mereka adalah orang-orang 
yang banyak hartanya, kecuali orang yang 
mengatakan begini, begini, dan begini 
(maksudnya menyedekahkan hartanya)."' 
(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan Nadzar" 
(83), Bab: Bagaimana sumpah Nabi (8)) 

Penjelasan 

•Js M : Bagaimana kondisi saya. 

: Apakah di dalam diriku terdapat 
sesuatu yang mengharuskan aku rugi. 

$iS 5 : Suatu hal menutupinya. 
la&>3 Ij&y \j&> jli 5; % : Kecuali orang yang 
menginfakkan hartanya di depan, samping 
kanan dan kiri kepada mereka yang berhak. 
Tindakan diungkapkan dengan kata-kata. 


HADITS KE-576 

C**4*jl :J\I «Aifr 4JJl Ji Q\ “®V\ 

jj \j : J15 (| Juj A mJLc- 4Jil 

U Jl dJl S/ j' i-hi 

U jjofrl j»jj .11 

Cij\z? U* ‘IgjjJu «mUs-b •$&> 



OiJI ;Sj tr v-A^ tt ^ ^s-i) 


342 



Abu Dzar m berkata, "Aku menemui Nabi 
ketika beliau sedang berkata, 'Demi Zat yang 
jiwaku di tangan-Nya atau demi Zat yang 
tidak ada llah selain Dia, atau sebagaimana 
beliau bersumpah. Setiap orang yang 
memiliki unta, sapi, atau kambing lalu tidak 
mengeluarkan haknya (zakat) maka hewan- 
hewan itu akan didatangkan kepadanya 
pada hari Kiamat dalam rupa yang paling 
besar dan paling gemuk. Lalu hewan itu akan 
menginjak-injaknya dengan kakinya dan 
menyeruduknya dengan tanduknya. Setiap 
kali hewan terakhir selesai maka hewan yang 
pertama akan kembali melakukan seperti itu 
sampai manusia diberi keputusan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
sapi (43)) 

---Penjelasan — 

tpjJ S : Tidak menunaikan zakarnya. 
UiUi-l : Jamak khuff. 
ojli d? : Setiap kali melintas, 
o-vai o£ Ji : Hingga penghisaban tuntas. 


ANJURAN BERSEDEKAH 

HADITS KE-577 

:jl3 lils. 4&I -®VV 

Vj>- 

jf vlJ Uji 4 G : jUS tJ^I 

ila «LS'i jl fli) ^ tCii ^ luil 

4jjl iUfr 4J Jjdl jl ^1 ‘j-! -4 *}/l jUjO 

ji Gi G :j\i p o-Uj U 1JI3 ij^Aj IjJjbj IjJU 

*i/i 4Jill i® liljJuujj dlwl :cJl9 


4 Jvl \&k j\S 5 ^j 5j!$i fi 

jlniii jj>- ji Q g Si 

jl cUj*0 «£££. il>\£ 

jl Oi^ld 4*l£> 4jjl <UJl 

4J)I 4jjl J|_j3 i |«j 
4jjl b cJl 9 CJtila J 'i/ fLj 
|(kJ u)l CUy y» * 

:jJuLj &l ^iil jul tcUii <eUj3 

^il 6U 313 

Ajjl b :C«JJ AJL^I Uxu> 4JJb «ilyvui *i/ 

0i3 jj oi3 olj Jj 613 

T :q' cjUT VS : j ijljU-i-Jl 4»-^>-l) 

(eijjju-j 

Diriwayatkan dari Abu Dzar m , ia berkata, 
"Aku pernah berjalan bersama Nabi $£ di 
suatu daerah bebatuan di Madinah pada 
waktu petang, dan gunung Uhud berada di 
hadapan kami, kemudian beliau bersabda, 
"Wahai Abu Dzar!" Saya menjawab, "Iya, 
wahai Rasulullah." Beliau bersabda lagi, 
"Aku tidak akan bergembira seandainya 
mempunyai emas sebesar gunung Uhud* ini 
hingga lewat tiga hari lamanya sementara 
aku masih menyimpan satu dinarnya, kecuali 
yang untuk membayar utang, kecuali yang 
aku bagikan kepada hamba Allah sekian, 
sekian, dan sekian." Beliau menunjuk ke 
sebelah kanan, kiri, dan belakang. 

Kemudian beliau berjalan, lalu bersabda 
lagi, "Sesungguhnya orang-orang yang 
banyak hartanya, mereka adalah yang 
paling sedikit pahalanya pada hari kiamat 

2 Gunung di Madinah ( Shahth Al-BukhM Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


343 



nanti, kecuali orang yang dengan hartanya 
berbuat begini, begini, dan begini." Beliau 
menunjuk ke kanan, kiri, dan belakangnya. 
Beliau bersabda lagi, "Tetapi, sedikit sekali 
orang yang suka melakukan itu." 

Lalu beliau bersabda kepadaku, "Tetaplah 
kamu di tempat ini! Jangan pergi sampai 
aku datang kepadamu nanti." Kemudian 
beliau berjalan dalam gelap malam sampai 
tak terlihat. Kemudian aku mendengar suara 
yang keras sekali. Aku merasa khawatir 
ada seseorang yang hendak berbuat jahat 
kepada Nabi £g. Aku ingin menyusul beliau 
tapi aku ingat pesan beliau, "Jangan pergi 
sampai aku datang kepadamu nanti." 

Oleh karena itu, aku tidak jadi pergi hingga 
beliau datang kepadaku. Kemudian aku 
berkata, "Aku tadi mendengar suara 
yang sangat keras sehingga aku merasa 
ketakutan," lalu aku sebutkan suara itu 
kepada beliau. Beliau pun bersabda, 
"Apakah kamu mendengarnya?" 

Aku menjawab, "Ya." Beliau lalu bersabda, 
"Itu tadi suara Jibril yang datang kepadaku, ia 
mengatakan, "Barang siapa di antara umatku 
yang meninggal dunia dalam keadaan tidak 
menyekutukan Allah sedikit pun maka ia akan 
masuk surga." Aku bertanya, "Sekalipun ia 
pernah berzina dan mecuri?" 

Beliau bersabda, "Sekalipun ia pernah 
berzina dan mencuri." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Menjawab dengan "labaika wa sa'adika" 
(3)) 

-Penjelasan 

jj» iji : Kawasan yang dipenuhi batu-batu 
hitam. 

iif : Sebuah gunung di Madinah. 

&S : Nashab sebagai tamyiz. 

Siijt : Yang aku persiapkan. 


u jyl (!>t : Kecuali jika aku bagi-bagikan, 

iil g : Yaitu aku infakkan untuk mereka. 

\ISS : Kanan, kiri, dan depan. 

: Mereka yang paling banyak harta. 
Oj&h : Mereka sedikit pahalanya. 

$ & % : Kecuali orang yang membagi- 
bagikan harta untuk hamba-hamba Allah, 
jdbj a$Z Jil J>J- : Tampak pada 

beliau atau beliau tertimpa musibah. 
dliS : Aku kemudian berdiri atau aku 
menempati tempatku. 


HADITS KE-S78 

c4-> : Jll &\ (j£?j -OVA 

4ii iSii «(jjdji & IH 

J 13 i(^)U«il Aju» |oJu^ 

^iJal cJuUo :J\3 tj£-\ Aju» A>\ 

:C«i3 £yA :JLa 3 C-jt*Jl3 IjaaJI J3 

a)U<j ji UI U :jlS aUI ^1*3- tji ji\ 
p» C)\ : jUl <I*U iis $ 

^ils AUl #Uafrl °y> ^/1 «iiCJpl $ 5jlilJI 

J44-1 4 jui ilc-U c4^ &■ 

JU3 ^13 ££ ^6 : j\3 

ii JIS dHl ^0^ : cl. 

jaj «cuJjl jlSli feC’ «isJii «131 Sl (J3- e^>l 

J./--» 013 : Jj" j*5 ‘J*S* 

4jJl U cJi ^ LJj :J13 j 


344 



Jjtj*»’ .313 :J\j Ujull (iUl \1>>\ Cm.%^1 
’jiA :J\I «S^il <-JL> {|»}UL)| 


tSj^S J^-3 lixi» 4AJU 3pia ^ oU *Sl <21£»1 

< J13 :J13 Jj 0i3 Jj- 5i3 Sti? 'i 

‘rLr i ' 0l5 Jj oij 3jr* Oij :ci3 

(jjLiil pA (5 i_)j*Sdl |_>U \T :jl» j\ ijUS" A\ :j 


Abu Dzar as berkata, "Pada suatu malam, 
aku pernah keluar rumah, tiba-tiba aku 
melihat Rasulullah % berjalan sendirian tanpa 
ditemani oleh seorang pun. Aku kira beliau 
ingin berjalan tanpa ditemani oleh orang 
lain. Maka aku berjalan di bawah bayangan 
rembulan, ternyata beliau menoleh dan 
melihatku. Beliau bertanya, 'Siapa itu?* Aku 
menjawab, 'Saya, Abu Dzar. Demi Allah yang 
menjadikanku sebagai tebusanmu.' 

Lalu beliau bersabda, *Wahai Abu Dzar, 
kemarilah.'" 

Abu Dzar melanjutkan, "Lalu aku berjalan 
bersama beliau beberapa saat, beliau 
bersabda, 'Sungguh, orang-orang yang 
banyak (hartanya) akan menjadi orang yang 
sedikit (pahalanya) pada hari Kiamat. Kecuali 
yang diberikan kebaikan oleh Allah. Lalu 
beliau meniup ke sebelah kanan, kiri, depan, 
dan belakangnya serta menggunakan (harta 
tersebut) dengan baik.'" 

Abu Dzar melanjutkan, "Lalu aku melanjutkan 
perjalanan beberapa saat dan beliau 
bersabda kepadaku, 'Duduklah di sinil' 

Beliau menyuruhku duduk di suatu tempat 
yang sekitarnya banyak bebatuan. Beliau 
bersabda, 'Duduklah di sini hingga aku 
kembali kepadamu.'" 

Abu Dzar melanjutkan, "Setelah itu beliau 
beranjak pergi menuju Harrah (daerah 
bebatuan) hingga aku tidak melihatnya. 


Beliau meninggalkan aku sendirian dan aku 
lama menunggu. Setelah itu aku mendengar 
di hadapan beliau mengatakan, 'Walaupun 
mencuri dan berzina?"' 

Abu Dzar berkata, "Ketika beliau kembali, 
aku sudah tidak sabar hingga aku 
bertanya, 'Wahai Nabiyullah, semoga Allah 
menjadikanku sebagai tebusanmu, dengan 
siapa Anda berbicara di samping Harrah* ini? 
Karena aku tidak mendengar seseorang pun 
yang kembali bersama Anda." 

Beliau bersabda, "Itu adalah Jibril , 
ia menampakkan kepadaku di samping 
Harrah (daerah bebatuan) ini. la berkata, 
'Berilah kabar gembira kepada umatmu, 
bahwa barang siapa meninggal tidak 
menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, 
maka ia akan masuk surga.' Lalu aku 
bertanya, 'Wahai Jibril, walaupun ia mencuri 
dan berzina?' Jibril menjawab, 'Ya.'" 

Abu Dzar berkata, "Lalu aku bertanya, 
'Walaupun ia mencuri dan berzina?* Nabi 
menjawab, 'Ya, walaupun ia minum khamar.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: " Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Memperbanyak dan mempersedikit 
harta [ 13)) 

Penjelasan-- - 

&u : Dengan ha’ sakat. 

ol : Mereka yang banyak harta. 

C)j l#i)l f» : Sedikit pahalanya. 

Yjfi - : Harta. 

£& : Memberi. 

£\j : Tanah datar dan sunyi, tidak ada gunung. 
Sjil : Tanah penuh bebatuan hitam. 

: Mengembalikan. 

» : muncul. 


3 Tanah yang berbatu hitam { Shahth AI-BukhSrt Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


345 



ANCAMAN BAGI ORANG YANG 
MENUMPUK HARTA BENDA 

HADITS KE-579 

:jl3 ££■ ji dJji- -OV^ 

«>4** jfc ^ 

|aj <^Jmw 3 ^13 ^i>- oL£)l^ 

t|aJL^. *v jU ^L& U AoS >jJ ^ 

i? ^ 2 ^ m & y*£ p 

j»- jhij j& £-i>jjJ iAijS' jbjj 

$j'-» Ji lt^ Jj fj jjb^ ^ & 

C-JJL9 fjA *)/ ‘4lM 4£xOj 

:j\J cciS 1^? jJ ^1 j£2it tfjS S :tf 

cis :j\3 4 J\1 (&£ S 

\j j»Xmj 4-lt 4jjl 4*^ 5""^ cy* 

U jjyiill jl ojfiii :J\S l^t *j 4$\ j* 

53)1 43 4 l)i jj^3 51 <,$51 U13 * ji^ii 5? 4? 

: jll |Lxi :cJ5 ij i>-l>- 3 fLj 4*ifr 
AjS^ 3^I 4^ iiii! uiS a3-l jjU 451 vlo-l U 
«OaJi 5j*^s «5j4" ^ 5*^3* 513 3w^i 

jjJi (j-C- ^ j« ?fl? .**>l 'i/j ‘Uji ^Lul 'i/ 4A)1^ 'i/ 

jtf J*- 

U~±ii <&} l* «_jVj t :»lf)ll <_jt5" fl tSjliiJI <^»-0 

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Aku duduk 
bersama orang-orangterkemukadari Ouraisy. 
Kemudiandatanglahseseorang 4 yang rambut, 
pakaian, dan penampilannya berantakan. la 
berdiri di antara mereka lalu mengucapkan 

4 Orang tersebut adalah Abu Dzar as. (Shahth Al-Bukh£ri 
Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 2/510) 


salam dan berkata, 'Berilah kabar gembira 
kepada orang-orang yang menimbun 
hartanya dengan batu yang diseterikakan 
kepadanya di neraka Dahannam kemudian 
(seterika itu) diletakkan pada susu mereka 
hingga keluar dari ujung tulang pundaknya. 
Lalu diletakkan pada ujung tulang pundaknya 
hingga ia keluar pada bagian (susu) nya 
hingga ia berguncang.' 

Kemudian orang itu pergi lalu duduk 
bersandar pada tiang. Aku mengikutinya 
lalu duduk di sampingnya, sedangkan aku 
tidak mengenali siapa dia. Kemudian aku 
berkata kepadanya. "Aku tidak melihat 
orang-orang itu kecuali mereka membenci 
apa yang engkau katakan." Dia menjawab, 
"Sesungguhnya mereka itu tidak berakal 
sama sekali, perkataanku tadi itu seperti 
yang dikatakan kekasihku." 

Dia (Al-Ahnaf bin Qais) berkata; Aku bertanya, 
"Siapa kekasihmu itu?" 

Orang itu menjawab, "Nabi pernah berkata 
kepadaku, 'Wahai Abu Dzar, apakah engkau 
melihat Uhud?' Maka aku memandang 
matahari yang ternyata masih siang. Aku 
mengira Rasulullah ^ akan mengutusku 
untuk menunaikan keperluannya. Maka aku 
menjawab, 'Ya/ 

Lalu beliau bersabda, 'Aku tidak suka kalau 
aku memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu 
aku membelanjakannya semua kecuali tiga 
dinar saja/ Sungguh, mereka tidak berakal 
sama sekali. Mereka hanya mengumpulkan 
harta. Demi Allah, aku tidak akan meminta 
dunia kepada mereka, dan aku tidak akan 
meminta fatwa tentang agama sampai aku 
menemui Allah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Orang yang telah menzakati hartanya tidak 
termasuk menimbun harta (4)) 


346 



Penjelasan 

% : Sekelompok. 

(ll Ji : Berdiri. 

: Orang-orang yang menyimpan emas 
dan perak tanpa mereka tunaikan zakarnya. 
«-iuLjj : Batu yang dipanaskan. 

^54 : Di atas batu yang dipanaskan. 

: Disebut yaitu tulang rawan 
yang ada di ujung atau atas pundak, naghadh 
arti asalnya bergerak, untuk itu tulang ini 
disebut syakhish minal katif karena tulang 
ini bergerak ketika orang berjalan dan 
beraktivitas. 

jjljU : Tulang rawan bergerak-gerak. 
lyU : Tiang. 

i&f H : Aku tidak mengira. 

j* $ \i jj : Aku melihat 
matahari untuk mengetahui ukuran siang 
hari yang masih tersisa, dan untuk melihat 
bagian saya di sisa hari itu, U di sini maushul 
(kata sambung). 

: Saya mengira. 

l^S jif ji* 4 ^ : mungkin isim jj atau hal 

yang disebut di depan mendahului khabar, 
sementara &.S sebagai tamyiz. 


ANJURAN BERINFAK DAN BAGI 
ORANG YANG BERINFAK AKAN 
DIBERI GANTI 

HADITS KE-580 

J \£»j 5' «iiA Al (S?j ejjji ^ -OA* 

J* Al jlJ : JVl tjju-j Al Al 

u ^i : jiij jii < 1 s 23 


jjiij |J 4jl3 C»ly.-JI 3^ “*■'*’* 

Jau&s #xoj «gUii Jp 5lg «Jj 

*)j* <-»L t »j_j— . U 1 >— >b5" 18 :j 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah %% bersabda: "Allah && berfirman, 
'Berinfaklah, maka aku akan berinfak 
kepadamu.'" 

Dan Nabi bersabda: "Sesungguhnya 
tangan Allah terisi penuh, pemberian-Nya 
pada siang maupun malam tidak pernah 
menguranginya." 

Beliau juga bersabda, "Tidakkah kalian 
melihat bagaimana Allah telah memberikan 
nafkah (rezeki) semenjak Dia mencipta langit 
dan bumi. Sesungguhnya apa yang ada di 
tangan-Nya tidak pernah berkurang. 'Arasy- 
Nya ada di atas air, di tangan-Nya ada mizan 
(neraca) yang turun dan naik." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Huud 
, Bab: Firman Allah Ta'ala: "Arasy - Nya 
berada di atas air" (11)) 

Penjelasan 

-il A: : .iasan untuk simpanan Allah yang 
tiada pernah habis meski selalu diberikan. 
Ijial» S : Tidak berkurang oleh apapun. 
l&L : Sahha yasihhu sahin wa huwa saha', 
yaitu selalu memberi, disifati penuh karena 
banyak manfaatnya, Nabi |g menyamakan 
simpanan karunia Allah dengan mata air 
yang tidak pernah habis meski selalu diambil 
airnya. 

j&ljf : Kabarkan kepadaku. 

Ja£ (J : Tidak berkurang. 

jai,j : Kiasan untuk keadilan terhadap 
seluruh makhluk. 


347 



£J3 - tni namanya menjaga kesamaan, 

yaitu Allah merendahkan siapa yang Ia 
kehendaki dan mengangkat siapa yang Ia 
kehendaki, Allah melapangkan rezeki siapa 
yang Ia kehendaki dan mempersempit rezeki 
siapa yang Ia kehendaki. 


MEMBERI NAFKAH MULAI DARI DIRI 
SENDIRI KEMUDIAN KELUARGA 
KEMUDIAN KERABAT 

HADITS KE-581 

Z 11 ^ :jlf -0A\ 

0^ fi-J 

‘gij? 3^2^ <JU» Z Jyi==J c jja 

Jp f'-V' Cr ^ n ' T : <i 

(pifrUij pity.1 

labir bin Abdullah mengatakan. Nabi ^ 
mendengar kabar ada seorang shahabat 
membebaskan budaknya nanti setelah 
ia meninggal, padahal ia tidak punya 
harta selainnya. Maka Nabi menjualnya 
dengan harga 800 dirttam, kemudian beliau 
mengirimkan uangnya kepadanya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-hukum” {9 3), Bab: 
Imam membeli harta dan barang-barang 
orang yang salah langkah (32)) 

Penjelasan 

U&c : Ia mengaitkan kemerdekaan 
budak miliknya setelah ia meninggal dunia. 
5^1 ii~i p : Budak ini dijual Nabi ^ karena 
si pemiliknya tidak punya harta lain selain 
itu. Saat -Nabi |gj mengetahui orang tersebut 


menginfakkan seluruh hartanya dan ia 
beresiko binasa karena tindakan tersebut, 
beliau membatalkan infak tersebut. 


KEUTAMAAN NAFKAH DAN SEDEKAH 
KEPADA KERABAT, ISTRI, ANAK, 
DAN KEDUA ORANG TUA SEKALIPUN 
MUSYRIK 

HADITS KE-582 

jjl 5^ : j\i cilfr Zi\ j-il tioji- -oAt 

j* 5l> jUb I a^JJ» 

t jLLicLJ» C «id 

jjuij <0)1 <0)1 ij&j 

cJjil Uli : jlil j 15 twJj» I 4-3 jU» ^4 4»Jr^3 

(O# ijStf $ i#i & 

aJlp 4Xii jJ-a» 4jji Jji j»\S 

jjis jUcj Jj jdii b : j\ii 

4^? olS (5** j* j*ii j^c3 y') 

i4) 5sii Ujj| 3 $1 JJji! 

3ljl <0)1 J \y*j G J4J)I JCL& 

ijkLri) aJl 6> <0)1 4j)l JUi :JU 4J)I 

oij t q\j JU iUJi (jU« dUS ^ 

jiil tj&i u# 

££ jii IfL l ii 4A)I jjZij \j J*5l 

(ojbSl ^ s$» h ^ **A 


348 



Anas m meriwayatkan* “Abu Thalhah adalah 
seorang shahabat dari kalangan Anshar 
di Madinah yang paling banyak memiliki 
pohon kurma. Sedangkan harta yang paling 
ia cintai adalah Bairuha? (nama kebun pohon 
kurmanya). Kebun tersebut berada di depan 
masjid. Rasulullah pernah masuk ke 
dalamnya dan meminum air bersih di sana." 
Anas berkala lagi, "Ketika ayak 'Kamu sekali- 
kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan 
sebagian harta yang kamu cintai (Ali Imran: 
92)' turun. Abu Thalhah menemui Rasulullah, 
B dan berkata, 'Wahai Rasulullah jgj, 
sesungguhnya Allah Tabaeaka wa Tafala 
berfirman: Kamu sekali-kali tidak sampai 
kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta 
yang kamu cintai (Ali Imran : 92), dan harta 
yang paling aku cintai ialah Bairuha?, maka 
ia kusedekahkan untuk Allah. Aku berharap 
kebun itu menjadi kebaikan dan simpanan 
bagiku di sisi Allah , dan aiokasikanlah di 

mana Allah menunjukkan kepadamu, wahai 
Rasulullah/ 

Maka Rasulullah bersabda, 'Bagus, bagus! 1 
Itulah harta yang menguntungkan!! Itulah harta 
yang menguntungkan!- Aku telah mendengar 
kata-katamu, dan aku putuskan supaya kamu 
memberikannya kepada sanak keluargamu!' 
Abu Thalhah berkata, 'Akui akan 
melaksanakannya», wahai Rasulullah; |g/ 
Maka Abu Thalhah membagikan sedekah 
tersebut kepada keluarganya dan anak 
pamannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Zakat untuk kerabat" 
(44)) S * * * 9 


Penjelasan 

: Sebuah tempat di sebelah Masjid 
Nabawi, dikenal sebagai ramah Bani 
Hudailah. 

:Kalian tidak akan menggapai hakikat 
kebajikan yang merupakan puncak kebaikan, 
atau kalian tidak akan meraih kebajikan yang 
merupakan rahmat, rida, dan surga. 

ll* : Ejani sebagian harta yang kau cintai 
: Yaitu saya menyimpannya agar 
saya dapatkan hasilnya. 

: Kata yang diucapkan saat senang, kagum 
pada sesuatu, merasa bangga atau memuji 
q\j : Membawa keuntungan, maksudnya 
memberikan keuntungan kepada pemiliknya 
di akhirat, atau harta yang diuntungkan, fa'il 
yang artinya mafUl 


HAD1TS KE-583 

4ill -a KT 

cJl^ JJ J :l$l JUi I4I a IJj cJgfrl I4I I tpSij 

Maimunah, istri Nabi mengabarkan bahwa 
ia telah membebaskan budak wanitanya 
(tanpa seizin Nabi). Beliau pun bersabda, 
"Sekiranya kamu berikan budak itu kepada 
bibi-bibimu niscaya kamu mendapat pahala 
yang lebih besar " 

(HR. Bukhari» Kitab: “Hadiah" (St), Bab: 
Kepada siapa dimulai! memberi hadiah (t 6)) 


S Bairuha' ialah «buah tempat yang terletak didelcat masjid 

Nabawi.. Maksudi 'Kamu sekali-kali; tidak sampai kepada 

kebajikan' adalah kamu sekali-kali; tidak sampai kepada, 

hakikat kebajikan yang, merupakan, kebajikan yang; 

sempummAtau kamu; sekalii-kalii tidak sampai kepada 
rahmat; rida, dan surga. 



HADITS KE-584 

Zj^CjS' :cJlf 4)1 X£. i\y\ Cjjj dooi -©Al 

iJLaj < aJip <oJl • ; *J1 colji lAghwJI 

44?j 5^=4^* i? jJj 

<4A)l -UaJ cJlli <Ub <4)1 .Ufr 
0^ lSj£\ ‘|4-<y 4Ui 4Jjl (Jj^3 
a5j-^JI ^ & c£^ Jpj ^iil 

SfJLjj Ajifr 4JJ1 AUl Jj~"j £^**» : JIaI 

o jj>j3 pSij aJl C- 4)1 'jjill (Jl cJUJajll 

‘^■U- JiU <oU)l Jo jLii^ll ~*Xy\ 

4*Ifi- 4)1 ^gi)l J*n : U 1 a 9 <J^ lulc. 

i <£jj <£ J"' 6' $* ‘ft-j 
:jul oiLi ji-ol S :dij 3_ 
:JlS *— oVjj 3^ £1 : Jll uJjj :jll Ui 'Ja 
>>jj 4£iii ‘Oi^ $ : jii <4)1 xS 

ii Juali 

0L>J' Jc *-»W tA **• ! <^ ty^v" A*^A-t) 

Zainab, istri Abdullah, berkata, "Aku pernah 
berada di masjid. Kemudian aku melihat 
Nabi jlg, beliau bersabda, 'Bersedekahlah 
kalian meski dari perhiasan kalian/ 

Saat itu Zainab berinfak untuk Abdullah 
dan anak-anak yatim di rumahnya. Lantas, 
ia berkata kepada Abdullah, 'Tanyakanlah 
kepada Rasulullah sg apakah aku akan 
mendapat pahala jika aku memberikan 
sedekahku kepadamu dan juga kepada 
anak-anak yatim yang aku asuh?' Abdullah 
menjawab, 'Tanyakanlah sendiri kepada 
Rasulullah g§/ Lalu aku berangkat menemui 


Nabi jj| tapi aku mendapati seorang 
wanita Anshar di depan pintu yang memiliki 
keperluan seperti keperluanku. 

Tiba-tiba Bilal lewat di hadapan kami, maka 
kami pun berkata, Tanyakan kepada Nabi 
$jjj, apakah aku akan mendapat pahala jika 
aku memberikan sedekahku kepada suamiku 
dan kepada anak-anak yatim yang aku 
asuh?' Kami berpesan kepada Bilal, Tangan 
kamu beritahukan kepada beliau siapa kami/ 
Kemudian Bilal masuk menemui Nabi untuk 
bertanya. Beliau pun menanyakan, 'Siapa 
kedua wanita itu?* Bilal menjawab, 'Zainab/ 
Beliau bertanya lagi, 'Zainab yang mana?' 
Bilal menjawab, 'Zainab istri Abdullah/ Beliau 
pun bersabda, 'Benar, ia akan mendapatkan 
dua pahala, yaitu pahala menyambung 
hubungan kekerabatan dan pahala 
bersedekah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
untuk suami dan anak yatim yang ada dalam 
asuhannya (48)) 

Penjelasan 

: Apakah mencukupi. 

& H : Jangan kau sebut nama kami. 

Ji j? : Tapi katakan saat kau ditanya dua orang 
wanita. 

yjUpt t £\ : Yaitu Zainab yang mana, kata Zainab 
diberi alif dan lam meski isim 'alam karena 
disamarkan agar tidak diketahui, hingga 
disebut dalam bentuk jamak. 

‘fSi : Mencukupi. 

ci^Sit _Ji.f : Pahala menyambung tali 

kekeluargaan. 

: Dan pahala sedekah. 


350 



HADITS KE-585 

:cJ\5 iul tju» f\ ISap- -oAo 

£<)1 4JJi cJl9 

slX\ij ioSi C*mJj JjAsI yl 

^Afr cJ&! U_^>l dU £Jo :Jll *jj jL& Ql 

Jt» Ojijll Jej i_>U M roliiJI <_>bf ^SjUwli 4»^»-l) 
(oMi 

Ummu Salamah n berkata, "Aku bertanya, 
'Wahai Rasulullah, apakah saya akan 
mendapatkan pahala jika berinfak kepada 
anak-anak Abu Salamah, dan aku tidak 
akan meninggalkan mereka dalam keadaan 
kekurangan. Sesungguhnya mereka 

adalah anak-anakku yang berasal dari Abu 
Salamah.' Beliau menjawab, 'Ya, bagimu 
pahala atas apa yang kamu nafkahkan pada 
mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nafkah" (69), Bab: "Dan 
waris pun berkewajiban demikian " (14)) 

Penjelasan 

lj£i : Maksudnya orang-orang miskin. 
Yaitu anak-anak saya darinya. 


HADITS KE-586 

5^1 aji-lJ» -oM 

ijuu Jiil lil : jlJ tj&j aJlC- 

A3. w> a) «aIaI jjp 

Jp iiaJI Jjai j v-iU 1 :OlaiJI i_jb5” 'W 

OM» 


seorang muslim memberikan nafkah kepada 
keluarganya dengan niat menjalankan 
perintah Allah dan mengharap pahala dari- 
Nya, maka hal itu merupakan sedekah 
baginya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nafkah" (69), Bab: 
Keutamaan memberi nafkah keluarganya 

d)) 

- Penjelasan 

t : Yaitu dimaksudkan demi wajah 
Allah, misalkan ia teringat punya kewajiban 
memberi nafkah lalu ia memberi nafkah 
dengan niat untuk menjalankan perintah. 

cJlT : Yaitu sama seperti pahala 
bersedekah. 


HADITS KE-587 

4JJl -® AV 

:cJll t U ^lc- 

4.A& 4JJ1 

«cJd sjjuy aJi & alll AUl 

j*® 

((j^iJJ ij-nil oVj M sOliVl # ' A A^yA-t) 

Asma' binti Abu Bakar ® berkata, 
"Pada zaman Rasulullah, ibuku pernah 
mendatangiku 4 saat ia masih musyrik. Maka 
aku meminta pendapat kepada Rasulullah 
^ 5 , aku sampaikan, 'Ibuku sangat ingin aku 
berbakti kepadanya, maka apakah aku 
harus menyambung hubungan kekerabatan 
dengan ibuku?' Beliau menjawab, 'Ya, 
sambunglah hubungan kekerabatan dengan 
ibumu.'" 


Abu Mas'ud Al-Anshari m meriwayatkan 
dari Nabi m, beliau bersabda: "Apabila 


351 


6 Wanita tersebut bernama Qatilah binti Al-Harits {Shahih 
Al-BukhM Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 3/1 1 62) 



(HR. Bukhari, Kitab: "Azan"(51), Bab: Memberi 
hadiah kepada orang-orang musyrik (29)) 


SAMPAINYA PAHALA SEDEKAH 
UNTUK SI MAYIT 

HADITS KE-588 

%-j j! &\ (jjfj liilc -oAA 

CwdiSl 4*^1 5i tjjuLj 4*1* 4AJi Jll 

^>1 1$) J49 tcJiJUaJ JJ tlfrluij 

piu : J\5 ci JUa3 5i 

(as*JI Cy <_*L \« :_jSVJ-l sjbS’ rr : j 

Aisyah «s meriwayatkan bahwa ada 
seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ^ 
"Ibuku meninggal dunia secara mendadak, 
dan aku menduga seandainya ia sempat 
berbicara (sebelum meninggal) maka ia 
akan bersedekah. Maka, apakah ia akan 
mendapatkan pahala jika aku bersedekah 
atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Meninggal dengan tiba-tiba (95)) 

Penjelasan--- 

diisi'» : Mati mendadak. 


PENJELASAN BAHWA ISTILAH 
SEDEKAH ITU BERLAKU UNTUK 
SEMUA JENIS KEBAIKAN 

HADITS KE-589 

J15 : jl! «4JL& 4A)1 (jjfj -OA^ 

AJJ*# jT U* 4iil 

<Uuu 4JJU4 : jll JLst jjs : j)\l 


: Jl3 jib |U jl j*J jl3 : 3 Jua£ > j 

:<J\I Jjuj p j\s :1j3\S ui^JuJl li 

Jjuu jil t>\9 :J\S (JjjauJb :Jll jl jplb jiCl 

A5J U g 4) 44 ld JwJi dL> ** 8 :Jb 

(oj_£> Js i-»U rr '.l->sS/( •yld’ ya :j A>yi-i) 

Abu Musa AI-As/ari m berkata, "Nabi $5 
bersabda, 'Setiap muslim wajib bersedekah.' 
Para shahabat bertanya, 'Bagaimana 
jika ia tidak mendapatkan sesuatu untuk 
disedekahkan?' Beliau bersabda, 'Hendaklah 
ia berusaha dengan tangannya, sehingga ia 
dapat memberi manfaat untuk dirinya sendiri 
dan juga bisa bersedekah.'" 

Mereka bedanya, 'Bagaimana jika ia tidak 
bisa melakukan hal itu?' Beliau bersabda, 
'Hendaklah ia menolong orang yang 
sangat menderita lagi teraniaya/ Mereka 
bertanya, 'Bagaimana bila ia juga tidak 
bisa melakukannya?' Beliau bersabda, 
'Hendaklah ia memerintahkan suatu 
kebaikan', atau bersabda, 'Sesuatu yang 
ma'ruf/ la berkata, 'Bagaimana bila ia 
masih tidak dapat melakukannya?' Beliau 
bersabda, 'Hendaklah ia menahan diri dari 
kejahatan, itulah sedekah baginya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Setiap 
kebaikan adalah sedekah (33)) 

Penjelasan 

J#l 3» : Orang zalim yang meminta 

pertolongan, dikatakan; iahafar rajulu 
artinya seseorang dizalimi, atau sedih 
tertimpa musibah. 


HADITS KE-590 


352 



jli : JVl <££ 4 AJI 3 I -0 «U 

Jyf Ji" A*L& 4JJl 40 1 

fjlLiJl aIs Q)aj J> (Zix*> aIIc 

4£?lS Jp Oi Oj Ifc} JjJU 

tiSii ic- l£o l#* £f£j jl J^ui 
jj £j&| jj£i j?j gii ii£j| t£jlj 
JLmjJ <X$xZo e^Ldll 

i>» >-»^ 'f A ;j W-' “i : ii ^jUJi 

(•>j 

Abu Hurairah s® berkata, "Rasulullah $jj 
bersabda: 'Setiap persendian manusia wajib 
atasnya sedekah setiap hari. Mendamaikan 
antara dua orang yang bertikai adalah 
sedekah. Menolong seseorang untuk 
menaiki hewan tunggangannya kemudian 
mengangkatkan barang-barangnya ke atas 
hewan tunggangan tersebut adalah sedekah. 
Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap 
langkah yang diayunkan menuju shalat 
adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu 
yang dapat mengganggu orang dari jalan 
adalah sedekah.'" 7 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: 
Orang yang memegangi pelana dan yang 
semisalnya (128)) 

Penjelasan 

j> : Setiap lekukan jari atau setiap 
lekukan tulang kecil, makna hadits; setiap 
muslim mukallaf diwajibkan bersedekah 
sebanyak bilangan setiap persendian 
tulang-tulangnya untuk Allah sebagai 
wujud rasa syukur kepada-Nya karena telah 


7 Maksudnya, setiap muslim mukallaf wajib bersedekah 
kepada Allah atas seluruh persendiannya sebagai rasa 
syukur. Karena Allah telah menjadikan banyak persendian 
pada tulang-tulangnya sehingga ia dapat memegang. 


menjadikan persendian tulang-tulangnya 
yang memungkingkan untuk merenggang 
dan mengempis. Persendian-persendian 
tulang secara khusus disebut karena di balik 
penggunaan bagian-bagian tubuh tersebut 
terdapat kerumitan ciptaan yang hanya 
dimiliki manusia. 

Slii ow : Mendamaikan secara 
adil di antara dua orang itu sedekah, jjJJ 
mubatada', perkiraannya demikian; JjJJ 
seperti contoh berikut; i\J jl j* 

JSU1 : menghilangkan. 


ORANG YANG BERINFAK 
DAN ORANG YANG MENAHAN 
HARTANYA 

HADITS KE-591 

«Ufr 4ji)l -0^ 

SCaJI j^Jaj U : «jJuuj aII fr m ^0 

Jail ^JJt Jjili 4-i 

UJj Jafrl rj^/l Jjijj iUl> UaU 

Uli :JUj Jill Jy t_jlj f Y II olsS” r t t^jUyJI A^J-I) 
J&J O* 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
M bersabda: "Setiap hari ketika seorang 
hamba memasuki waktu pagi, pasti ada dua 
malaikat yang turun. 

Salah satunya berkata, 'Ya Allah, berilah 
pengganti kepada orang yang menginfakkan 
hartanya.' Sedangkan yang lain berkata, 'Ya 
Allah berilah kerugian kepada orang yang 
menahan hartanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Adapun orang yang 


353 



memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 
bertakwa" (27)) 

-- Penjelasan 

i&il $ j; U : U maknanya jlii > 

isim , dan j* za’idah (tambahan), 
iUJt sifat untuk , o&S pengecualian dari j* 
yang dibuang, ia adalah khabar U , artinya; 
tidaklah ada suatu hari yang disifati dengan 
sifat seperti ini, yang dilalui seseorang, 
melainkan ada dua orang, sesuatu yang 
dikecualikan dibuang dan ditunjukkan oleh 
sifat dua malaikat. Uli : Pengganti, sama 
seperti firman Allah Swt., “ Dan barang apa 
saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan 
menggantinya. " (Saba' : 39). 

UlS : ini namanya persamaan 

bentuk susunan kata, karena talaf( kerusakan) 
berbeda dengan 'athiyah (pemberian). 


ANJURAN BERSEDEKAH SEBELUM 
TIDAK DIJUMPAI LAGI ORANG YANG 
MAU MENERIMANYA 

HADITS KE-592 

^Jl comj : jli «c-Aj y Ajjli* 

i>V3 ipjuw jJuoj 4JJ1 

jja 

c-JL> j) 

I 4 J 

( J OJUflll vb ' tt 4 tSjUJI 4*->t) 

Haritsah bin Wahab berkata, "Aku mendengar 
Nabi bersabda: 'Bersedekahlah, sebab 
kelak akan datang kepada kalian suatu 


zaman yang seseorang berjalan keliling 
membawa sedekahnya tetapi ia tidak 
menemukan seorang pun yang mau 
menerimanya . 8 Kemudian ada seseorang 
berkata: Seandainya engkau datang 

membawanya kemarin pasti aku akan 
menerimanya. Adapun hari ini, aku tidak lagi 
membutuhkannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Bersedekah sebelum ditolak (9)) 

HADITS KE-593 

4JJ1 (cfcj (jpy> (J,\ -oVT 

Jft :J\S (pSjj aJlp 4Jll 
p y* aSjlJJU jijll kJjisj jUj 
IjL>1 14 S? 

oy5j jU-pl iii j«o <4j 5-^d Sl/»1 ojjojl 4 juL 
jUi31 

(a^JI Jji Z! Juali «-»U ^ :i&yi oAsS' H : j 

Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi 5 ^ , 
beliau bersabda: 

"Pasti akan datang kepada umat manusia 
suatu zaman: seseorang berkeliling 

membawa sedekah dari emas kemudian 
ia tidak menjumpai seorang pun yang 
mau menerimanya. Dan akan tampak satu 
orang laki-laki diikuti oleh 40 orang wanita 
yang mencari perlindungan kepadanya 
karena sedikitnya jumlah kaum laki-laki dan 
banyaknya kaum wanita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Bersedekah sebelum ditolak (9)) 


8 Ada yang berpendapat, ini terjadi pada masa imam Mahdi. 

Ada yang berpendapat, ini terjadi pada masa turunnya Isa 
Sjggi. Dan ada pula yang berpendapat, ini terjadi pada 
masa menjelang hari kiamat (Al^tala Ali Al-Qari: Mirqat 
AI-MafStth Syarh Misykit Al-Mashabih 6/170) 


354 



Penjelasan 

o : Mereka bernaung kepadanya. 


HADITS KE-594 

: j\3 tilft iul doa*- -©U 

S/ ^JlC- 4&1 

JQ| Vj (^i ‘ JUJI j Usui j£=*i 

tijJl oyuA &jXi Jj>j licijJa £y» 
(^<^31 S/ ijpyu 

(ijW JJ «JuJI V L 1 sK-ll v tr tt :j cSjUJI ^>t) 

Abu Hurairah m berkata, "Nabi 

bersabda: 'Hari Kiamat tidak akan terjadi 

hingga harta menjadi banyak dan melimpah 
di tengah-tengah kalian. Sampai-sampai si 
pemilik harta berharap akan adanya orang 
yang mau menerima sedekahnya, bahkan 
ia harus menawar-nawarkannya. Namun 
orang yang ditawari mengatakan: Aku tidak 
membutuhkannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: * Zakat " (24), Bab: 
Bersedekah sebelum ditolak (9)) 

Penjelasan 

Juig : Dari kata fadhal ' ina'u faidhan artinya 
wadah penuh berisi sesuatu. 
jU* J*- : Dari ahamm, dan al-hamm artinya 
sedih, makna hadits; pemilik harta merasa 
sedih terkait siapa yang akan menerima zakat 
maal-nya, karena tidak adanya seorang pun 


yang mau menerima zakat, karena kekayaan 

merata bagi semua orang. 

di vjfa : Aku tidak membutuhkannya. 


DITERIMANYA SEDEKAH DARI 
HASIL USAHA YANG BAIK DAN 
PENGEMBANGANNYA 

HADITS KE-595 

:<J13 «ilfr ftll (gj Vyjb 'J\ doa*» -o«\o 
(3a*a> {y* :| JL^ 4*Lc> 4X)I AUl J \y*j JIS 

4&1 a j uflj 

p (AImo 4&I 5ll S/l 

5j^=u ‘9pi jJ==>ls>-\ d' 

:<JUj ^ill Jjl t-Aj fr t-jbS” W :j 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jg 
bersabda: 'Barang siapa bersedekah senilai 
sebutir kurma dari hasil usahanya sendiri 
yang baik (halal), karena Allah tidak akan 
menerima kecuali yang baik, maka Allah 
akan menerimanya dengan tangan kanan- 
Nya kemudian akan memeliharanya untuk 
pemiliknya sebagaimana seseorang dari 
kalian memelihara anak kudanya, hingga 
sedekah itu menjadi sebesar gunung.'" 



(HR. Bukhari, Kitab: 'Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'afa: "Malaikat-maiaikat dan Jibril 
naik (menghadap) kepada Tuhan" (23)) 

Penjelasan - 

5^15 JJ ii : Tdl dan 'adi, maksudnya setara satu 
biji kurma, ‘adi, maksudnya setara dengan 
jenis sesuatu, ‘idl, maksudnya setara dengan 
sesuatu tidak dari jenisnya, 
t -JS : Penghasilan halal. 

^1 iil jl : Rangkaian kata yang 

membentang antara syaraf dan jaza\ 

«LL si»l oj» : Diungkapkan dengan 
tangan kanan, karena menurut kebiasaan 
tangan kanan digunakan untuk sesuatu 
yang berharga, sementara tangan kiri adalah 
ungkapan untuk sesuatu yang hina. Jjfc : 
Fuluww adalah anak unta ketika disapih. jZ- 
b’J=Z : Yaitu sedekah setara satu biji kurma. 


DORONGAN UNTUK BERSEDEKAH 
MESKI HANYA DENGAN SEPARUH 
KURMA MAUPUN SATU KATA 
YANG BAIK, DAN BAHWA SEDEKAH 
DAPAT MENJADI PENGHALANG DARI 
NERAKA 

HADITS KE-596 

: jl! tAJLft 4ut (jjfj jt do A» -oM 

aJLc- Alll ^9 jj— /) C OLy K 

(ij*j jUl IjSJi N’ ritJjll <— AsS” f l :<J 

Adi bin Hatim w berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: lagalah diri kalian 
dari api neraka meskipun hanya dengan 
(bersedekah) separuh kurma/" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" ( 24), Bab: Jagalah 
diri kalian dari api neraka walau pun dengan 
sebiji kurma (10)) 

Penjelasan 

: Syiqq artinya separuh atau sisi dari 
sesuatu, makna hadits; janganlah seseorang 
meremehkan apa yang ia sedekahkan meski 
hanya sedikit, karena sedekah yang sedikit 
ini akan melindungi orang yang bersedekah 
tersebut dari neraka. 


HADITS KE-597 

JIS :J\S Jl -0<W 

a * i!l ja ajjI 

p ‘ aLoJ 4JJI jCi 1) 4All 

AjJo ju Uli* 

CjUJl 4 JlJLL» o 3 

.0^1» J-ii jjj jliil 

AAJl (JIS :JIS (Uul AZSj 

<j&\ IjSsl :Jvl p i^\j J>£ 1 jli «j&t 1^1 
43 1 ( J>- USU i>>' p 

JL^ |tJ ^«3 «Dj^j |lj jbJi lyul :<J\3 

oLJ-t ,jt5y i_iU IA A\ ; j *fj»-t) 

(oic 

Adi bin Hatim berkata, "Nabi bersabda: 
'Setiap orang dari kalian pasti akan diajak 
bicara oleh Allah tanpa melalui penerjemah 
antara Allah dan dirinya. Kemudian ia 
memperhatikan tapi tidak melihat apa 
pun di hadapannya. Kemudian ia melihat 


356 



ke depannya, lalu ia dihampiri oleh api. 
Oleh karena itu, siapa saja di antara kalian 
yang mampu, maka hindarilah api neraka 
meskipun hanya dengan (bersedekah) 
separuh kurma.'" 

Adi bin Hatim juga mengatakan, "Nabi 
bersabda:'Jagalah diri kalian dari api nerakal' 
Kemudian beliau berpaling dan menjauhkan 
diri. Beliau bersabda lagi, 'Jagalah diri kalian 
dari api neraka!' Kemudian beliau berpaling 
dan menjauhkan diri (hal ini berulang 
sebanyak tiga kali). Sampai-sampai kami 
menduga bahwa beliau melihat api neraka 
itu sendiri. Kemudian beliau bersabda, 
'Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun 
hanya dengan (bersedekah) separuh kurma. 
Namun, bagi siapa yang tidak bisa, maka 
(bersedekahlah) dengan ucapan yang baik.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" 
(81), Bab: Barang siapa yang hisabnya 
diperdebatkan, ia disiksa (49)) 

Penjelasan 

<i»l 'j) : Wawu ‘af/ia/pada sesuatu yang 
dibuang, perkiraannya demikian; kecuali 
Allah akan berbicara dengannya. ot&jS : 
Menjelaskan suatu perkataan dengan kata- 
kata lain. 

iilji : di depannya, j&l : Karena 

neraka berada dijalan yang ia lalui, sehingga 
ia tidak bisa menghindar, karena ia pasti 
melalui shirath. j£lS , 54 * jjj : Maka lakukanlah, 
maksudnya jika kalian sudah mengetahui 
hal itu, maka waspadailah neraka, jangan 
menzalimi siapapun meski hanya seukuran 
sebelah kurma. Kemungkinan lain, yang 
dimaksud hadits ini adalah; jika kalian sudah 
mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun 
yang memberi manfaat untuk kalian pada 
hari itu selain amal-amal saleh, sementara 
neraka ada di depan kalian, maka jadikanlah 
sedekah sebagai perisai yang melindungi 


kalian dari neraka meski hanya dengan 
sebelah kurma. 

: Beliau berpaling dari neraka kala 
menyebutnya, seakan belia melihatnya. 

: Al-Khalil menjelaskan, asyaha bi 
wajhihi artinya menyelamatkan diri dari 
sesuatu. Al-Farra' menjelaskan, al-masyih 
artinya waspada, bersungguh-sungguh 
dalam suatu urusan, dan menghadap saat 
berbicara. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, 
semua makna ini bisa diambil. Artinya, 
Nabi m mengingatkan neraka seakan beliau 
melihatnya, beliau bersungguh-sungguhlah 
memerintahkan untuk menjaga diri dari 
neraka, atau beliau menghadap ke arah 
para sahabat saat berbicara setelah beliau 
berpaling dari neraka. 


MEMBAWAKAN SEDEKAH ITU 
BERPAHALA DAN LARANGAN 
KERAS DARI MENCELA ORANG 
YANG BERSEDEKAH MENURUT 
KESANGGUPANNYA 

HADITS KE-598 

:J\5 ilc- aill Syu'J* 

jjl & pjJalb /J 

jui ‘dJLo Jo U 5^1 

Uj tlli 53 jL i 4&1 51 

cih 'P 
S {ih Oliiijl £ 

: J y <_>Vj U sjj* ^ : j j ... a - J' vjtS” A^i-l) 


357 



Abu Mas'ud m berkata, "Setelah kami 
diperintahkan bersedekah, maka kami 
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. 
Abu Uqail datang membawa sedekah 
setengah sha', dan datang pula seseorang 
dengan membawa sedekah lebih banyak. 
Kemudian, orang-orang munafik berkata, 
'Sesungguhnya Allah benar-benar tidak 
membutuhkan sedekah orang ini (Abu 
Uqail), sedangkan orang yang kedua itu 
tidak melakukannya kecuali karena riya." 
Maka, turunlah ayat: (Orang-orang munafik 
itu) yaitu orang-orang yang mencela orang- 
orang mukmin yang bersedekah dengan 
sukarela dan (mencela) orang-orang yang 
tidak memperoleh (untuk disedekahkan) 
selain sekedar kesanggupannya 9 (At-Taubah: 
79).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: 
At Taubah (9), Bab: Firman Allah Ta'ala: 
"(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang 
yang mencela orang-orang taat" (1 1 )) 

- Penjelasan 

: Kami memikul barang milik orang lain 
dengan upah, artinya; kami menawarkan jasa 
memanggul barang dengan upah. 

Ij£ ilii : Orang pertama yang datang 
dengan membawa separuh sha’. djjJl : 
Mencela. : Suka rela. 

% byf. S : Kepada 
yaitu mereka mencela orang-orang yang 
memberikan sedekah secara suka rela dan 
mencibir orang-orang yang tidak memiliki 
apapun selain tenaga, ijM dibaca juhd 
artinya tenaga dan jahd artinya beban berat. 
Ada yang menyatakan, keduanya adalah 
dialek yang sama maknanya. Makna hadits; 
orang-orang munafik mencela orang-orang 


9 Maksudnya, orang-orang munafik biasa mencela kaum 
mukminin yang fakir yang mereka gemar bersedekah 
dengan kelebihan harta mereka.. 


mukmin fakir yang menyedekahkan lebihan 
kebutuhan mereka. 


PEMBERIAN (AL-MANTHAH) TERBAIK 

HADITS KE-599 

51 4 &t oJjJa 3! 

AanuJU i l pM :Jld < AJJl 4All 

pUU jJJu ollilj tObU 

(o^jJlI Jjai uAj ro ilJll o\ rj (jjUOI 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Sebaik-baik 

pemberian (manihah) adalah unta yang 
baru melahirkan yang banyak susunya 
yang didapatkan dari ghanimah dan belum 
dibagi, dan kambing yang didapatkan dari 
ghanimah dan belum dibagi, yang pada pagi 
harinya diperah susunya (menghasilkan) satu 
bejana, dan pada sore hari juga diperah 
susunya (menghasilkan) satu bejana" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Sebaik-baik memberi (35)) 

Penjelasan 

UJidt : Unta. iUaJJi : Sifat untuk kata 
sebelumnya; al-malquhah, yaitu unta yang 
memiliki susu karena baru melahirkan. 

: Sifat kedua, yaitu unta yang banyak 
susunya, kata ini digunakan tanpa ha', 
karena mengikuti pola kata fa’ul dari mu’tal 
lam dan wawu, dimana kata mudzakkar dan 
mu’annats sama saja. : Nashab sebagai 
tamyiz, Ibnu Malik menjelaskan dalam At- 
Tawdhih, ini menunjukkan adanya tamyiz 
setelah fa’il kata keija ^ ( ni’ma ) secara 


358 



zhahir. Sibawaih melarang hal ini, kecuali 
dengan menyembunyikan fa’il, contoh; 
bi’sa lizh zhalimina badalan. Al-Mubarrid 
membolehkan hal itu, danpendapatini benar. 

IliJIj : sifat dan maushuf, dihubungkan 
dengan kata sebelumnya. e lSJj jlSLjiiS ; 
Memerah susu sebanyak satu wadah pada 
pagi hari dan satu wadah lagi pada sore hari, 
atau membawa upah memerah susu pada 
pagi dan sore hari. 


PERUMPAMAAN ORANG YANG 
BERINFAK DAN ORANG YANG 
BAKHIL 


HADITS KE-600 


Cljo : j\i «Ufr 4*11 -’i** 

|Ju^j aJlC. 4*1 1 4*1 1 

{j,\ ojll^l 43 

J*>3 fsjSI Jix>j tiialjl Jji» 

ilU- J> cCwaii 43JUSU pb 

4*1 1 4*1 1 col; Uli jj! J 15 

jii ‘4-1^- ^ 1 4>Jb 4*1J?U Jjjb (jJujj 4 aJlC> 

Sj «j I} 

(ja^al» Vrt- vV ' VV : tj l&W 1 ' ^->-1) 

(•jifcj jJuall JLtf. 


Abu Hurairah as berkata, "Rasulullah % 
membuat perumpamaan orang yang bakhil 
dan orang yang gemar bersedekah seperti 
dua orang yang memakai dua jubah dari 
besi, tetapi baju besi itu menghimpit kedua 
tangannya sampai payudara (dada) dan 
tulang selangka mereka berdua. Setiap 
kali orang yang gemar berinfak tersebut 
menyedekahkan sesuatu, maka baju 
besinya merenggang hingga menutupi 
ujung jari-jemarinya dan menghilangkan 
bekas jalannya karena saking panjangnya. 
Sedangkan orang yang bakhil ketika setiap 
kali berinfak, maka baju besinya mengerut, 
dan setiap lingkaran baju besinya tetap di 
tempatnya." 


359 



Abu Hurairah berkata, "Aku melihat Rasulullah 
M memberi isyarat dengan jari-jarinya di saku 
jubahnya. Namun aku melihat baju tersebut 
tidak melebar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: Saku 
baju berada di sebelah dada atau yang 
lainnya (9)) 

- - Penjelasan- 

Ufcjtjij : Jamak turquwwah yaitu tulang antara 
leher dan pundak. : Jubah menutupi 

seluruh tubuhnya. : Menutupi. 

Jjsf yZj : Menghapus jejak kaki karena 
jubahnya panjang dan menyentuh tanah. 
o-iiS : Mundur, bergabung, dan naik, 
jiii $ olilj : Jubah. : Tutur kata 

disebut untuk perbuatan. 

Slj jlS : Jika kau melihatnya 

melebar-lebarkan baju tersebut namun tetap 
tidak melebar, tentu kau merasa heran. 


PAHALA TETAP DIPEROLEH 
MESKIPUN SEDEKAHNYA 
JATUH KE TANGAN ORANG YANG 
TIDAK BERHAK MENDAPATKANNYA 

HADITS KE-601 

4&I iS?j oJjJa 'J,\ -V> 

j4-j j'! : jl! Alt Al J^> Al 

iJjCj jj ^ A aS J uflj 

pjbl : jlil ijjll jp (3 -aAj (£yjjcj 

tAIfl Aflg Juil (ill 

\y>CJo\3 ‘Aji) 3 

liU j^Iil : JIaI ‘Aji) Jp AJjl jjuaS 
‘43 JUm jJJUmV J Aji; ^ 


Jpj ‘JjU- jp JuiU tlU jLjjJl :jui jp 
jp eJlsSli Ul :2d J1 a 3 *)£• jpj «Aji) 
Ajl)Jl Lal; iAS3 ^£> 3*^“’- O' 

aA*Jl 9 ^*J1 UI) (UbUj ji jl Injili 

4JJI oUaC-l lla 

lij M I— j\iS* ? I 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah^ bersabda: "Ada seorang laki-laki 
berkata, 'Sungguh, aku akan menyedekahkan 
sesuatu/ Lalu ia keluar dengan membawa 
sedekahnya dan ternyata ia memberikannya 
kepada seorang pencuri (tapi ia tidak tahu 
bahwa orang itu adalah pencuri). Pagi 
harinya, orang-orang membicarakan bahwa 
seorang pencuri diberi sedekah. Maka laki- 
laki tersebut berkata, 'Ya Allah segala puji 
bagi-Mu, sungguh aku akan bersedekah lagi 
(kepada orang yang berhak menerimanya).' 
Lantas ia pergi dengan membawa 
sedekahnya dan memberikannya kepada 
seorang pezina (tapi ia tidak tahu bahwa 
orang itu adalah pezina). Pagi harinya, 
orang-orang membicarakan bahwa tadi 
malam seorang pezina telah diberi sedekah. 
Maka lelaki itu berkata, 'Ya Allah segala 
puji bagi-Mu, (ternyata sedekahku jatuh) 
kepada seorang pezina. Sungguh, aku akan 
bersedekah lagi (kepada orang yang berhak 
menerimanya). 

Lantas ia pergi lagi dengan membawa 
sedekahnya dan memberikannya kepada 
seorang yang kaya (tapi ia tidak tahu bahwa 
orang itu adalah orang kaya). Pagi harinya 
orang-orang kembali membicarakan bahwa 
orang kaya telah diberi sedekah. Maka orang 


360 



itu berkata, 'Ya Allah segala puji bagi-Mu, 
(ternyata sedekahku jatuh) kepada seorang 
pencuri, pezina, dan orang kaya/ 

Setelah itu, lelaki tersebut didatangi 
seseorang, la diberitahu, 'Sedekahmu kepada 
pencuri itu, semoga dapat mencegahnya dari 
perbuatan mencurinya; sedekahmu kepada 
pezina itu, semoga dapat mencegahnya 
dari berbuat zina kembali; dan sedekahmu 
kepada orang yang kaya itu, semoga dapat 
memberikan pelajaran baginya lalu ia mau 
menginfakkan harta yang diberikan Allah 
kepadanya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Jika 
seseorang bersedekah kepada orang yang 
kaya sedang ia tidak mengetahuinya (14)) 

- - Penjelasan 

ojU aj : Sementara ia tidak tahu orang 
tersebut pencuri, JJj : Atas sedekah 
yang kuberikan kepada seorang pencuri 
karena hal itu terjadi atas kehendakku, bukan 
kehendak-Mu, karena seluruh kehendak-Mu 
baik adanya, dan tidak ada siapapun yang 
dipuji atas sesuatu yang tidak diinginkan, 
selain-Mu. jSii : Pada yang berhak 

menerima sedekah, gf» : lalu dalam mimpinya, 
ia didatangi. 


PAHALA BAGI BENDAHARA YANG 
AMANAH DAN SEORANG WANITA 
JIKA IA BERSEDEKAH DARI HARTA 
YANG ADA DI RUMAH SUAMINYA 
DENGAN TIDAK BERMAKSUD 
MENIMBULKAN KERUSAKAN 
DAN SEIZIN SUAMI BAIK SECARA 
TERANG-TERANGAN MAUPUN SUATU 
KEBIASAAN 

HAD1TS KE-602 


«UC. SSi\ £)l -Vf 

:<J\1 <|Ju jj aJlC- 4JJI 
U : jlj UjJj (IaIj ^j)i 

4j i) 'jA ji iiiJuS Aj «Ijiji 

oli \ 

Jj-al lij vjU te tjbS' tl : j 

(j — L* ji. 

Abu Musa meriwayatkan dari Nabi jg 
, beliau bersabda: "Seorang bendahara 
muslim yang amanah adalah orang yang 
melaksanakan tugasnya (dengan baik)." 
Dan sepertinya beliau bersabda, "la 
melaksanakan apa yang diperintahkan 
kepadanya secara sempurna dan jujur, serta 
memiliki jiwa yang baik, la mengeluarkannya 
(sedekah) kepada orang yang sebagaimana 
diperintahkan, maka ia termasuk orang yang 
bersedekah". 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" { 24), Bab: Pahala 
pelayan yang bersedekah (dengan harta 
tuannya) atas anjuran tuannya bukan dengan 
tujuan kerusakan (25)) 

Penjelasan 

iiij : Dari kata infadz, artinya habis. 

iiiS : Thayyiban ber -i’rab nashab 

sebagai hal, iiiS ber- i’rab rafa' sebagai fa ’il 
dari kata-kata; thayyiban. 


HADITS KE-603 

J\S :cJ\J 4JJl -VY 

Sipi cJLwl ISI Lu/j aJlc. <uil 4JJI J y* j 

Uj tjjJU mJu» {jA 


361 



JJU jjlAJJj iCJiS & S^l «c-iijl 

Uxm* Ja » j jA jL^jaaj j oJLj Sl «iUi 

<oo\j- j>t ^ «_jU W :;KjJI i_jbS* tl 

(*,.«i'.l JjLj jJj fjjuallj 


Aisyah berkata, "Rasulullah jg bersabda: 
'Apabila seorang wanita bersedekah dari 
makanan yang ada di rumah (suami)nya 
dan tidak menimbulkan kerusakan maka 
ia mendapatkan pahala atas apa yang ia 
sedekahkan, dan suaminya mendapatkan 
pahala atas apa yang ia usahakan. Dan 
demikian pula bagi seorang bendahara; 
ia mendapatkan pahala semisal, tanpa 
mengurangi sedikit pun pahala mereka satu 
sama lain.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Orang yang menyuruh pelayannya untuk 
bersedekah tetapi bukan untuk dirinya (17)) 

Penjelasan 

sfcil oilit : Pada orang-orang yang menjadi 
tanggungan suaminya, tamu-tamu suami, 
dan lainnya. j* : Dari makanan 

milik suaminya yang ada di rumah ketika si 
suami mengizinkan hal itu secara jelas atau 
dimengerti melalui kebiasaan yang berlaku 
dan si istri mengetahui rida suami terkait 
sedekah tersebut. CjS Uj : Hasil kerja suami. 


HADITS KE-604 

^jJl (4JL6> 4JJl (S?j 9 £^l ~Vt 

*il 41)1 

Ajib Sll 

cp|» oU At rj-KJI obS” “W :j *^»-I) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: 'Panganlah seorang istri 
berpuasa ketika suaminya ada kecuali atas 
seizinnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Puasa 
sunnah bagi seorang wanita harus seizin 
suaminya (84)) 


Penjelasan 

1*1 i I&jj : Sementara suaminya ada (di 
rumah). 


HADITS K.E-605 

ti.JS’ 4A)l (cfcj -Vo 

lipl cii j| ISI : jli iJls* bJl 

9jS*\ (J i>ai <Ji 9y>\JL£’ 

i_jlt l ij oljll Jial t_Aj 0 :cAajJI M : j cSjljdt Aa-^i-l) 

(JjJI Uu Wyjj W* 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
j§, beliau bersabda: "Apabila seorang 
istri bersedekah dengan harta hasil usaha 
suaminya tanpa ada perintah dari suaminya 
tersebut maka sang suami mendapatkan 
separuh pahalanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nafkah" (69), Bab: 
Nafkah istri dan anak apabila suami tidak 
ada (5)) 


Penjelasan 

& ifpl cJIit tSj : Apabila seorang 
wanita menginfakkan hasil kerja suami untuk 
orang-orang yang menjadi tanggungan suami 
dan tamu-tamu suami. 
tjh jc- : Perintah tegas suami terkait nafkah 

tersebut. 


362 



MACAM-MACAM SEDEKAH DAN 
AMAL KEBAJIKAN 

HADITS KE-606 

5' (sfcj oJjJa -Vt 

joyj Jiil ^ (jJllj gl 4jjl aUI 

Atll U oljjl ££ CS^y A^jl 
V'? if <3^ c}*' if $ d** *5£ 

V'? Cri (p 54^-' J*' i? (>®i 
V'? i>? (p p'**»' J*' i? 6^ o^-' 

o'? ^ aSjuJI JaI j* 5^ *t)«P' 

A3JUa)l 

G Col yL :Aifr &\ (s?\ i=G Jji jlll 

£A v!^*^' ££ <>• Jp U 4&1 jj^j 

iiUj 1>I ^/ju cojjj4? 

5i^=w 6' J?-j}3 f" : J^ 

(^jwLaJd 0^ I <-A? t ■f‘j* a ^^ v-A-^" : (j <*-j£-\) 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 3® bersabda: "Barang siapa 
yang menginfakkan dua hartanya yang 
berpasangan di jalan Allah, maka ia akan 
diseru dari pintu-pintu surga, 'Wahai Abdullah, 
inilah kebaikan (dari apa yang kamu 
amalkan).' Barang siapa termasuk orang 
yang selalu menegakkan shalat maka ia akan 
dipanggil dari pintu shalat. Barang siapa 
termasuk orang-orang yang berjihad maka ia 
akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa 
termasuk orang-orang yang mengerjakan 
puasa maka ia akan dipanggil dari pintu ar- 
Rayyan. Dan Barang siapa termasuk orang- 
orang yang gemar bersedekah maka ia akan 
dipanggil dari pintu sedekah/ 


Lantas Abu Bakar Ash-Shidiq m berkata, 
'Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, 
wahai Rasulullah. Apabila seseorang 
dipanggil dari pintu-pintu yang ada itu 
merupakan sebuah kepastian, maka 
mungkinkan seseorang akan dipanggil dari 
semua pintu tersebut?' Beliau 3^ menjawab, 
'Benar, dan aku berharap engkau termasuk 
di antara mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Pintu 
surga Ar-Rayan adalah untuk orang-orang 
yang berpuasa (122)) 

Penjelasan 

gs-jj && & : Dua barang apa saja, dua 
barang sejenis atau serupa, riwayat marfu’ 
menjelaskan dua barang ini, yaitu dua unta, 
dua kambing, dua keledai, dua dirham. 

tii : Termasuk salah satu kebaikan, 
maksudnya bukan afal tafdhil, dan tanwin 
di sini untuk mengagungkan. <lS\ ‘Jk : Aku 
menjadikan ayahku sebagai tebusan. 

£&> o* <2tfi & <y & j* : 0 ran g yang 

dipanggil melalui semua pintu tersebut 
tidaklah mendapatkan bahaya, justru 
mendapat penghormatan dan kemuliaan. 


HADITS KE-607 
AUl tjjji £jl -VV 

t£ Cfrrjj Jjiil «jU-y a Jlc- aUI 

Ji 4j»l toG Ajji* Ji* «aIsU &J»> olco AU! 

H 2\l ail Jipj G :Jso y\ j\J 

JijSl 3I :pZj aIIc- AJdl jul aIIc. 

f4^ 0' 

iiaJl <— >U rv Aji-I < jtS" «T : j tSjUJI <»yi-i) 

(<i>'j-~a 


363 



Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
, beliau bersabda: "Barang siapa yang 
menginfakkan sesuatu yang berpasangan 
di jalan Allah, maka penjaga surga akan 
memanggilnya, setiap pintu ada penjaganya, 
yakni dengan berseru, 'Kemarilah!'" 

Abu Bakar berkata "Wahai Rasulullah, itulah 
orang yang tidak akan rugi dan sengsara." 
Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya aku 
berharap kamu termasuk di antara mereka.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Keutamaan berinfak di 
jalan Allah (37)) 

Penjelasan 

.-AJtfji. J : Maksudnya penjaga-penjagasetiap 
pintu, ini namanya susunan kata yang dibalik. 
ji : Dengan lam dhammah dan sukun, 
ini bukan tarkhim (pembuangan huruf atau 
suara akhir), karena kata ini hanya digunakan 
dengan lam sukun, andaikan tarkhim tentu 
lam-nya berharakat fathah atau dhammah. 
Sibawaih menjelaskan, ini bukan tarkhim, 
tapi sinah yang sering digunakan dalam bab 
nida' (panggilan), dan kadang digunakan 
di luar bab nida' (panggilan). Bani Asad 
menggunakan kata ini untuk kata tunggal, 
ganda, dan jamak, juga mu’annats dengan 
satu kata, selain mereka menggunakan kata 
ini untuk kata ganda, jamak, dan mu'annats; 
ya Julan, ya fulun, ya fulah, ya fulatan, 
ya fulat. Fulan dan fulanah adalah kiasan 
untuk orang lelaki dan perempuan, jika kata 
ini digunakan bukan untuk orang, maka 
kata yang digunakan adalah; al-fulan dan 
al-fulanah. Suatu kaum menyatakan, ful 
adalah tarkhim dari kata fulan, nun dibuang, 
alif juga dibuang karena berharakat sukun, 
lam di-fathah dan di -dhammah menurut 
dua pendapat dalam tarkhim. Demikian 
penjelasan Ibnu Atsir. pS : Kemarilah, H 
: Tidak apa-apa baginya untuk masuk 


melalui suatu pintu dan membiarkan pintu 
lain. 


ANJURAN BERINFAK DAN MAKRUH 
UNTUK MENGHITUNG-HITUNGNYA 

HAD1TS K.E-608 

4jjl - VA 

Vj <U)I J yo 

eLJlfr 4JJl {Jiy Sfj 4&I 

• (Lja-jj jjiJ K/A <— >U \o i : j <k»-^»-i) 

Asma' meriwayatkan bahwa Rasulullah 
% bersabda: "Berinfaklah kamu dan jangan 
menghitung-hitungnya (pelit), sebab nanti 
Allah akan memperhitungkan (menyempitkan 
rezeki-Nya) untukmu. Dan janganlah kamu 
(menutupi) menyimpan, sebab nanti Allah 
akan menutup rezekimu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Hadiah wanita untuk selain suaminya (15)) 

Penjelasan 

S : Ihsha' adalah majaz untuk arti 
mempersempit karena menghitung sesuatu 
mengharuskan untuk mempersempit. 
Kemungkinan, kata tersebut berasal dari 
kata hashr yang berarti mencegah, j-p S 
Janganlah engkau menyembunyikan 
sesuatu di dalam wadah, maksudnya 
sumber rezeki berkaitan dengan nafkah 
yang terus diberikan, rezeki berhenti ketika 
nafkah dihentikan, maka janganlah engkau 
mencegah lebihan rezeki sehingga kau 
terhalang dari sumber rezeki, demikian 
halnya jangan mempersempit nafkah, 
karena mempersempit nafkah hanya untuk 


364 



disimpan, edi : Dengan memutuskan 
berkah dan mencegah tambahan. 


ANJURAN BERSEDEKAH MESKI 
HANYA SEDIKIT DAN JANGAN 
MENAHAN YANG SEDIKIT 
KARENA REMEHNYA 

HADITS KE-609 

giJ! ibi c$e3 sjjji 

’j oLL^l U :|Jls «|Jl^ i Jic. 4jj| 

«lii jJj SjU- 

l^Laij <J>\ i_Aj \ :iJLI ijIsS’ o\ 

(W^ 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
M, beliau bersabda: "Wahai wanita-wanita 
muslimah, janganlah seorang tetangga 
menganggap remeh untuk memberi hadiah 
kepada tetangganya meskipun hanya kaki 
kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hibah" (51), Bab: 
Keutamaan dan anjuran hibah (1)) 

Penjelasan 

oULHl\ iUi U : Nisa' dengan hamzah 
didhammah sebagai munada mufrad yang 
diberi alif dan lam, al-muslimat sifat kata 
nisa', sehingga di-rafa ’-kan secara lafal, dan 
di-nashab-kan secara mahali, juga boleh 
difathah sebagai munada mudhaf, sementara 
al-muslimat sebagai sifat bagi maushuf 
yang dibuang, perkiraannya demikian; ya 
nisa'ut thawa’if, atau ya nisa'un nufus al- 
muslimat, untuk menghindari penyandaran 
maushuf pada sifat. S : Jangan 

menyepelekan hadiah yang diberikan kepada 
tetangga. 


Al : Tulang yang sedikit dagingnya. Untuk 

unta, farsan adalah tempat kuku, dan kadang 
disebut untuk kambing secara majaz. Kata 
ini mengisyaratkan pada penekanan untuk 
menghadiahkan sesuatu yang tidak seberapa 
dan menerima hadiah tersebut, tanpa 
memandang benda yang diberikan, dimana 
dalam hadits ini disebut tulang pada kuku 
unta yang menurut kebiasaan tidak diberikan 
sebagai hadiah. Artinya, janganlah seorang 
tetangga menolak hadiah yang diberikan 
tetangganya karena sedikit. Sebaliknya, 
tetangga harus memberikan sesuatu pada 
tetangganya meski hanya sedikit, ini lebih 
baik dari pada tidak sama sekali. Ketika 
sesuatu yang sedikit dilakukan secara terus- 
menerus, akan menjadi banyak. 


KEUTAMAAN BERSEDEKAH SECARA 
SEMBUNYI-SEMBUNYI 

HADITS KE-610 

3 4Ul :Jld 4A)t 

ii&j « jidi ftf\ :Aife \ jfc H }£ 
U0-11I31 3 Jjuii ^uis J 4-jj <4 j>j #SCp 

aIe £% M 3 j 

3i 'r**?** i)4vj 

S/ { Ja*\ JJUaS J >-jJ «4JJ1 (JU-1 

4JJI j5”j JjAiJ La 

slllp c*3>ui 



Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi jg£, 
beliau bersabda: "Tujuh golongan manusia 
yang akan mendapat naungan Allah pada 
hari yang tidak ada naungan kecuali hanya 
naungan-Nya, yaitu: pemimpin yang adil, 
seorang pemuda yang tumbuh kembang 
dengan selalu beribadah kepada Rabbnya, 
seorang laki-laki yang hatinya senantiasa 
terikat dengan masjid, dua orang laki-laki 
yang saling mencintai karena Allah yang 
mana mereka bertemu dan berpisah karena 
Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat 
zina oleh seorang wanita kaya dan cantik 
namun ia berkata, 'Sungguh, aku takut 
kepada Allah', seseorang yang bersedekah 
dengan sembunyi-sembunyi sampai-sampai 
tangan kirinya tidak mengetahui apa yang 
telah diinfakkan oleh tangan kanannya, 
dan seorang laki-laki yang berzikir kepada 
Allah seorang diri hingga kedua matanya 
meneteskan air mata." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (10), Bab: 
Keutamaan orang yang menunggu shalat di 
dalam masjid dan keutamaan masjid (36)) 

---Penjelasan 

Aib. ^ : Di bahwa naungan arasy, seperti 
lentera-lentera di masjid, karena sangat 
mencintai masjid meski jasadnya berada di 
luar masjid. Kata ini digunakan sebagai kiasan 
menanti waktu-waktu shalat, sehingga ketika 
usai mengerjakan suatu shalat di masjid dan 
keluar dari masjid, ia sudah menantikan 
waktu shalat berikutnya agar kembali shalat 
di masjid. 

: Bertemu atas dasar cinta karena 
Allah. &Z. : Yaitu cinta mereka berdua 

terus berlanjut karena Allah hingga kematian 
memisahkan keduanya, cinta keduanya tidak 
terputus karena harta dunia. : Asal usul, 
kehormatan, atau harta benda, ji-l : Sedekah 
sembunyi-sembunyi. 


SEDEKAH YANG PALING UTAMA 

HADITS KE-611 
£l>- :Jli tiifr {jfcj ojj> 

U : JUi 4X1 1 ^0 cil I&J 

(j-UaJ (])1 : j\i jUL&f pjua)! ijl 4All Jjij 

i jiijj jilJi 

cJi cjJj lil Jj>- Jfli 'J j 
5^ aSj 

(Jjait tijuoll cjL W :»K^11 i_jbS" fl :j *>-^>.i) 

Abu Hurairah m berkata, "Ada seorang laki- 
laki datang menemui Nabi % dan bertanya, 
'Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang 
paling besar pahalanya?' Beliau menjawab, 
'Kamu bersedekah pada saat kamu dalam 
keadaan sehat dan sangat menginginkan 
harta; takut menjadi miskin dan berangan- 
angan menjadi orang kaya. Karenanya, 
janganlah kamu menunda-nundanya 
sampai ketika nyawamu telah sampai di 
kerongkongan, kamu pun berkata: Untuk si 
fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal 
harta itu telah menjadi milik si fulan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Sedekah apakah yang paling utama (1 1 )) 

Penjelasan 

Jiij $ : Bahwa engkau bersedekah, kata 
ini berada di posisi rafa' sebagai khabar 
mubtada' yang dibuang. <-Jj : 

Syuhh lebih umum dari bakhil, bakhil sering 
kali digunakan untuk beberapa hal saja, 
sementara syuhh bersifat umum sebagai 


366 



sifat yang melekat. Makna hadits; sifat kikir 
mendominasi seseorang saat berada dalam 
kondisi sehat. Ketika saat itu seseorang 
bersikap murah hati dan bersedekah, berarti 
niatnya tulus dan besar pahalanya. Berbeda 
dengan orang yang hendak mati, merasa 
putus asa untuk terus hidup, dan tahu harta 
benda miliknya akan berpindah tangan ke 
orang lain, jika ia bersedekah pada saat itu, 
nilai sedekahnya kurang jika dibandingkan 
dengan sedekah dalam kondisi sehat, kikir, 
besar harapan panjang umur, dan takut 
miskin. 

Jife : Engkau mengharapkan kaya, 
oih : Ruh telah sampai kerongkongan, 
kata "ruh" tidak disebut di sini, karena sudah 
disebutkan oleh petunjuk rangkaian kata. 
Maksudnya, ketika ruh sudah mencapai 
kerongkongan, karena ketika ruh sudah 
sampai kerongkongan, wasiat dan sedekah 
seseorang tidak sah, juga segala tindakannya 
menurut kesepakatan. Hulqum adalah aliran 
nafas di tenggorokan. 


TANGAN DI ATAS LEBIH BAIK 
DARIPADA TANGAN DI BAWAH 

HADITS KE-612 

jj 51 «iifr 4JJ\ 'JuS- 

Jp jJbj i jll tj 'JSij 4Ut ^9 Aii\ 

clill jd\ ull v Jjj Z3Sja}\ 

& Q*J1 Julll «^lOl .cSl ££ jo- 

aJoOJI 

(cP Cf ^1 ^ *»y»-l) 


Abdulloh bin Umar m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ketika berada di atas mimbar, 
beliau bersabda yang di antaranya beliau 
menganjurkan orang kaya untuk bersedekah, 
orang fakir untuk menahan diri dari meminta, 
dan mencela tindakan meminta-minta, 
"Tangan di atas lebih baik daripada tangan 
di bawah. Tangan di atas adalah yang 
bersedekah dan tangan di bawah adalah 
yang meminta." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Tidak 
ada kewajiban bersedekah kecuali orang 
yang kaya (18)) 

— Penjelasan 

«jwJI jTij : Jumlah fi’liyah haliyyah, yaitu 
mendorong orang berkecukupan untuk 
bersedekah, «J&3I : Mendorong orang fakir 
untuk menahan diri dari meminta-minta, 
tilllllj : Mencela meminta-minta. 


HADITS KE-613 

tilc. -ivr 

3* diii j$ :jvl «fLj &\ ^Ji 

ii-uaJl ^ill 

tiSil <Uaj tjZ’ 

4jjl 

j4& ii-uo 'i oU \A i r >lsS’ H <*•>»■') 

Hakim bin Hizam m meriwayatkan dari Nabi 
jg, beliau bersabda: 'Tangan di atas lebih 
baik daripada tangan di bawah. Mulailah 
dengan (bersedekah kepada) orang-orang 
yang menjadi tanggunganmu. Sedekah 
yang paling baik adalah dari orang yang 
sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). 


367 



Barang siapa yang menjaga dirinya dari 
hal yang haram dan meminta, maka Allah 
akan menjaganya. Dan Barang siapa yang 
berusaha mencukupkan dirinya maka Allah 
akan mencukupinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Tidak 
ada kewajiban bersedekah kecuali orang 
yang kaya (18)) 

Penjelasan 

diJi : tangan yang berinfak, jilll iri» : tangan 

yang meminta, Sy* cri U'j : yaitu orang- 
orang yang menjadi tanggungan nafkahmu, 
kemudian jika ada lebihnya, berikan pada 
orang lain. 'Ala ar-rajulu ‘iyalahu artinya 
seseorang memenuhi kebutuhan orang- 
orang yang menjadi tanggungannya, seperti 
makanan, pakaian, dan lainnya. 

■ artinya sedekah terbaik 
adalah yang menyisakan kecukupan bagi 
orang yang bersedekah setelah bersedekah, 
perkiraan hadits ini demikian; sedekah terbaik 
adalah yang menyisakan kecukupan yang 
menjadi tumpuan orang yang bersedekah 
untuk memenuhi segala kepentingan dan 
kebutuhannya, kata zhahr kadang disebut 
untuk memuaskan dan memberikan 
keleluasaan bagi perkataan, seakan sedekah 
yang bersangkutan bersandar pada punggung 
yang kuat dari harta, kata ghina disebut 
dalam bentuk nakirah untuk mengagungkan. 
Jaicli 0*5 ■ yaitu meminta untuk dijaga dari 
yang haram dan meminta-minta, Hz : ia 
akan menjadi orang yang menjaga diri. 

& Aiij ^5 : yaitu meminta kepada Allah 
penjagaan diri dan kecukupan, Allah akan 
memberikan permintaan itu padanya. 


HADITS KE-614 


: «iifr <Wl ($?j -INI 

pStj aIIc. 4Ut J '^9 Att\ j cJLj 

IjJIS |iJ AjJLmj |h) 4*1 jLi 

ol>l °y*5 «ojl> j UJI IjJs 51 

OtywiU o 't ‘4*3 

SjjS'G 3) iljCj jJu 

.Jiijl 

<jj Jlj 4All G c JL aS jli 
Gj«*)l jjlil 1***»* «iljUU U»-l Ijjjl 

Jl U*&- jfrjo <4*£> &)l jjl j£S 

(j5^j jUfr jl jaJ <U* aJuaj jl JGi tfUaiJl 
&ii jl2j jl jS »IE3 ilfr 4X11 

jp 'i Jl JtlS 

jul S( ^ji i!* 5 * & 4*ic. j^i ji 

gAs j^gji 5* il>-i \yj) ej^-G 51 

Jjj ‘ja-Uy 4*Jx> 4Ul J*tf 4Ul 

^ :sK>» U ifj \* Jl ^->1) 

(SJi-JLI 

Hakim bin Hizam m berkata, "Aku pernah 
meminta sesuatu kepada Rasulullah jg lalu 
beliau memberiku. Kemudian aku meminta 
lagi, dan beliau memberiku. Kemudian aku 
meminta lagi, dan beliau memberiku lagi. 
Kemudian beliau bersabda: 'Wahai Hakim, 
sesungguhnya harta itu (laksana buah- 
buahan) yang hijau lagi manis. Barang 
siapa yang mencarinya dengan kebaikan 
jiwanya maka ia akan diberi keberkahan di 
dalamnya. Namun, barang siapa mencarinya 
dengan penuh ketamakan maka ia tidak 
akan diberi keberkahan di dalamnya, seperti 


368 



halnya seseorang yang makan namun tidak 
kenyang-kenyang. Tangan di atas lebih baik 
daripada tangan di bawah/" 

Hakim berkata, "Lalu aku berkata, 'Wahai 
Rasulullah, demi Zat yang telah mengutusmu 
dengankebenaran.akutidakakanmengambil 
sesuatu pun dari seseorang sepeninggalmu 
hingga aku meninggal dunia/" 

Abu Bakar pernah memanggil Hakim 
untuk diberi sesuatu namun ia enggan 
menerima pemberian dari Abu Bakar. Umar 
m juga pernah memanggil Hakim untuk 
diberi sesuatu namun Hakim enggan untuk 
menerima darinya. Maka Umar pun berkata, 
"Sesungguhnya aku bersaksi kepada kalian, 
wahai kaum Muslimin, tentang Hakim, 
bahwa aku pernah menawarkan kepadanya 
hak dirinya dari harta fai ini namun ia 
enggan mengambilnya. Sungguh, Hakim 
tidak pernah mengambil sesuatu pun dari 
seseorang sepeninggal Rasulullah ^ hingga 
ia meninggal dunia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Menjaga diri dari meminta-minta (50)) 

Penjelasan 

jdt lli o! : Dalam hal keinginan, 

kecenderungan, dan ketamakan jiwa, harta 
laksana buah-buahan yang \y*L (indah) di 
hadapan mata, fjli- (manis) rasanya, masing- 
masing di antara kedua ini dicari secara 
tersendiri, lantas bagaimana jika keduanya 
menyatu. 

53^ : Yaitu tanpa ketamakan untuk 
mendapatkannya, atau dengan kemurahan 
hati orang yang memberi. 

: Yaitu mendapatkan harta karena 
keinginan, ketamakan dan ambisi jiwa. 

(ijfc : Seperti rasa lapar dusta, yang 
disebut sebagai laparnya anjing, semakin 
banyak yang dimakan, semakin ia merasa 


lapar, sehingga tidak pernah merasa kenyang 
dan makanan tidak membawa guna. 

Sl : Aku tidak mengurangi, raza’tuhu 
artinya aku mengurangi sesuatu, makna 
asal kata ini adalah kurang, makna hadits; 
aku tidak akan menerima sesuatu pun dari 
siapapun setelahmu. : Harta benda milik 
orang-orang kafir yang didapatkan kaum 
muslimin tanpa melalui perang ataupun 
jihad. Fai’ makna asalnya kembali, seakan 
pada dasarnya harta tersebut milik orang- 
orang muslim, lalu kembali lagi kepada 
mereka. 


LARANGAN MEMINTA-MINTA 

HADITS KE-615 

4A)I C*a :<J\I -^\0 

££ \jd>- Aa 33)1 (y* Jjij «jJuJ aIIc. 

0 jjb J 1^3 jjj UI Ullj 

'Ja j ’Jfyai M <4)1 j*\ Jp A^SIS 
4)1 y>\ 

l^ji- oL \f t' : j tSjUdl <^i-l) 

(oi-^l j 

Mu'awiyyah berkata, "Aku mendengar Nabi 
^ bersabda: 'Apabila Allah menghendaki 
kebaikan pada seseorang maka Dia 
memahamkan perkara agama kepadanya. 
Aku hanyalah yang pembagi-bagi 
(penyampai wahyu) dan Allah jugalah yang 
memberi (pemahaman). 

Umat ini akan senantiasa tegak di atas 
perintah Allah (agama dan kebenaran). 
Orang-orang yang menyelisihi mereka tidak 


369 



akan dapat mencelakai mereka hingga 
datang keputusan Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Barang 
siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada 
dirinya maka Allah memahamkan ia dalam 
masalah agama (13)) 

Penjelasan 

\j±- : Yaitu seluruh kebaikan, atau kebaikan 
besar, kata khair disebut dalam bentuk 
nakirah untuk menunjukkan makna umum, 
karena nakirah dalam rangkaian syarat sama 
seperti nakirah dalam rangkaian nafi, atau 
nakirah di sini untuk makna mengagungkan. 
i&u : Makna asli fiqh adalah pemahaman, 
faqihar rajulu yafqahu fiqhan artinya 
seseorang memahami dan mengetahui, 
faquhar rajulu artinya seseorang menjadi 
faqih dan alim, kebiasaan menjadikan fiqh 
khusus untuk ilmu syariat dan secara khusus 
lagi terkait ilmu furu’, kata fiqh di sini lebih 
baik diartikan sebagai pemahaman, agar 
mencakup semua ilmu agama. jLJii tff uSj : 
Menyampaikan wahyu kepada kalian tanpa 
mengkhususkan sebagian saja di antara 
kalian. J&tj : Allah-lah yang memberi 
pemahaman kepada masing-masing 
di antara kalian sesuai kehendak-Nya, 
perbedaan tingkat pemahaman di antara 
kalian semata berasal dari-Nya. kadang ada 
sebagian sahabat mendengar suatu hadits, 
namun ia hanya memahami sisi zhahirnya 
saja, sementara sahabat yang lain, atau 
generasi berikutnya, atau generasi berikutnya 
lagi mendengar hadits itu lalu mampu 
menyimpulkan banyak permasalahan- 
permasalahan. Ini karunia Allah yang Ia 
berikan kepada siapa yang Ia kehendaki jc 
<ii j £\ : Sesuai agama yang benar. 


SIAPAKAH ORANG MISKIN? 


HADITS KE-616 

^)l <4JLC> AUl '•i'O 

JZ) : jl! ip^jj aJs- 4JJI 4ji I 

iliui «Sy (jAiliJl J& uijlaj 

H o&li oupJ!} SJI3313 

Slj 4 ^JlC- S/_3 <4*mJU j* JL£ 

•4 :JU; «&t Jji vl ro :;^]l tl :«i -^>1) 

(UU.I^UlOjJU 

Abu Hurairah s® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Orang miskin itu 
bukanlah orang yang berkeliling meminta- 
minta kepada manusia, yang kembali (pergi) 
karena diberi satu dua suap makanan dan 
satu dua butir kurma ia pergi. Tetapi orang 
miskin ialah orang yang tidak mendapatkan 
sesuatu yang dapat mencukupinya, atau 
orang yang kondisinya tidak diketahui 
sehingga ia diberi sedekah, dan juga tidak 
meminta-minta kepada manusia. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Mereka tidak meminta kepada 
orang secara mendesak" (35)) 

Penjelasan 

jl£ : Orang yang benar-benar miskin, 
J* Sl l : yaitu tidak memiliki sesuatu 
untuk mencukupi keperluannya. 
yzJu Sj : Kondisinya tidak diketahui. 

: Hadits ini menjadi dalil 
salah satu kemungkinan makna firman Allah 
Swt., " Mereka tidak meminta kepada orang 
secara mendesak." (Al-Baqarah: 273) Makna 
hadits menafikan meminta-minta secara 
mutlak. Ada yang berpendapat, kata yaqumu 
menunjukkan meminta secara mendesak, 


370 



karena orang yang meminta-minta adalah 
orang yang menghinakan wajahnya sendiri. 


sehingga hadits ini tidak menafikan meminta- 
minta secara mutlak. Meminta dengan 
mendesak, itulah yang disebut ilhaf. 


MAKRUHNYA MEMINTA-MINTA 
KEPADA ORANG LAIN 

HADITS KE-617 

tUjle 4Jdl AUl jSs- 

jlg U :fhj Al j\5 :jl3 

,J-LU JL. UfiU oUS* VI :j 

(l/£su 

Abdullah bin Umar m berkata, "Nabi 
bersabda: 'Akan senantiasa ada orang 
yang suka meminta-minta kepada orang 
lain hingga pada hari Kiamat. Kelak ia akan 
datang dalam keadaan tak ada sepotong 
daging pun di wajahnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (34), Bab: Orang 
yang meminta orang lain secara berlebihan 
(52)) 

Penjelasan 

. JLs : Meminta-minta untuk 

memperbanyak harta padahal ia memiliki 
kecukupan. 

pi iZy, : Semua wajahnya tulang, 

tidak ada kulitnya, maz'ah adalah potongan 
daging atau daging busuk, wajah secara 
khusus disebut sebagai hukuman setimpal, 


371 



HADITS KE-618 

jvl :j\l Al qgj sjjji -'M 
0^ AL& Al Al 

l-^l j 1-4 0' jj> «/4^ jp aJoJ>- |L£3jL>I 

<ulaJ jl jukjui 
J»y]l «-—S’ i_»L \o .-^-Jl v_»lsS" rt iSjU'Jl Aj-^i-t) 
(*^ 

Abu Hurairah as? berkata, "Rasulullah jgjg 
bersabda: 'Seorang dari kalian memanggul 
seikat kayu bakar di atas punggungnya itu 
lebih baik daripada ia meminta-minta kepada 
orang lain, lalu orang lain itu memberi atau 
menolaknya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jua/ Beli" (34), Bab: 
Usaha seseorang dan pekerjaan yang 
dikerjakan dengan tangannya (15)) 


BOLEH MENERIMA PEMBERIAN 
TANPA MEMINTA DAN 
MENGINGINKANNYA 

HADITS KE-619 

Jj-j $ = JV5 Al (sfcyj£ -’m 

tUaiJl jfoj Alt Al Al 

lil : jli! Al Jlil ji Akpl 
JjUo % Co 1} jAl \jjt> y 

d— A> Aa*IS «’i Uj (oJcnJ 
o* ISc *Uacl JA --s\S^U «jbS' U :J tSjUJl Aa-p-l) 

Umar as berkata, "Rasulullah pernah 
memberiku sesuatu, namun aku katakan 
kepada beliau, 'Berikanlah kepada orang 


yang lebih fakir dariku.' Beliau bersabda, 
Terimalah. Apabila sebagian dari harta 
ini mendatangimu sementara kamu tidak 
menginginkannya dan tidak memintanya, 
maka ambillah. Adapun yang tidak seperti 
itu (yang tidak mendatangimu dan kamu 
berkeinginan kepadanya) maka janganlah 
kamu menuruti hawa nafsumu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Seseorang yang Allah beri sesuatu tanpa 
meminta dan tidak berlebihan (51)) 

Penjelasan 

«iilj : Tidak tamak, /syra/maksudnya 
memanggil seseorang untuk mengambil 
sesuatu darimu, sementara engkau tidak 
menginginkan dan tidak tamak terhadap 
benda tersebut. Sl Uj : Dan jika tidak seperti 
sifat ini, yaitu jika yang dipanggil tidak datang 
dan engkau menginginkan barang tersebut. 


MAKRUH TAMAK TERHADAP DUNIA 

HADITS KE-620 

:j\5 «ilfr Al (gj Vji'j* ^1 Coji- -*\f« 

‘fAy aui c«. »^n > 

o^Ji 4 ^ *^i j&*^i 4 *^ J 15 

jA # iJ}*j 

aS> t— Ol*— o* «_*L 0 :,3li ^11 «_A sT A\ : j iSjUdt A«-p-l) 

Abu Hurairah &g berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah $jj bersabda: 'Hati orang tua akan 
tetap kuat dalam dua hal: cinta dunia dan 
panjang angan-angan (umur)."' 


372 



(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Barang siapa yang usianya mencapai 
enam puluh, sungguh Allah telah memberinya 
uzur kepadanya (5)) 

Penjelasan 

: Maksudnya kuat. £ : Dua sifat. 

Cinta harta, : Ingin panjang 

umur. 


HADITS KE-621 
Jld <4JL£> AUl 

aJj Y$\ ^ S* 9 ' 

j^jJI JUI CJf Axa 

Jlu ii— ju-i ^Xi v-»U o : jli J>\ i_ibS” A\ t),} 

Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
besabda: 'Anak Adam akan semakin tumbuh 
dewasa dan semakin besar pula dua hal 
bersamanya: cinta harta dan panjang umur." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Barang siapa yang usianya mencapai 
enam puluh, sungguh Allah telah memberinya 
uzur kepadanya (5)) 


SEKIRANYA ANAK ADAM MEMILIKI 
DUA BUKIT (EMAS), IA MASIH AKAN 
MENGINGINKAN YANG KETIGA 

HADITS KE-622 

«iifr d&l (s¥j «iUU ,jj j*il -v? 

jiy jJ tjfoj ^ & 5&1 dj^j 


*0fe!5 ^ d’ bilj fSl 

o\j ajji oj-jj cA3 

( Jlll O U cjL rjli jJl A\ : j 

Anas bin Malik sg» meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: 'Seandainya anak 
Adam memiliki sebukit emas, pasti ia akan 
senang jika memiliki dua bukit emas. Dan 
tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali 
tanah, dan Allah menerima tobat dari siapa 
saja yang bertobat. 10 " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" { 81), 
Bab: Menjaga diri dari fitnah harta (10)) 

Penjelasan 

Otitj : Dua lembah emas. 

Oc jy, jp Jiil d&j : Artinya, anak Adam 
diciptakan dengan watak mencintai harta, 
berusaha untuk mendapatkannya, dan tidak 
pernah puas dengan harta, selain mereka 
yang dijaga Allah dan diberi pertolongan 
untuk menghilangkan sifat ini dari dirinya, 
dan alangkah sedikit orang seperti ini, 
sehingga Oc y j£ iil diletakkan pada 
posisinya yang tepat, untuk mengesankan 
sifat cinta harta adalah sifat tercela, seperti 
dosa, dan sifat ini bisa dihilangkan. Namun 
semuanya memerlukan pertolongan dan 
bimbingan Allah. 


10 Makna 'Dan Allah menerima tobat dari siapa saja 
yang bertobat,’ adalah anak Adam itu diciptakan 
dengan tabiat mencintai harta dan terus berusaha untuk 
memperolehnya. Manusia tidak akan merasa puas dengan 
harta kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah dan 
diberi petunjuk untuk menghilangkan tabiat tersebut dari 
dirinya. Namun jumlah mereka sangat sedikit. 

Oleh karena itu, Allah menempatkan kalimat “Dan Allah 
menerima tobat dari siapa saja yang bertobat,' pada tempatnya 
bertujuan untuk memberitahukan bahwa tabiat tersebut 
mengandung ketercelaan dan berjalan di atas jalan dosa. 
Namun, itu semua sangat memungkinkan untuk dihilangkan. 
Tentu semua itu dengan petunjuk aan arahan dari Allah est . 


373 



HAD1TS KE-623 

Sju &l &?j iloji» -VT 

$ J3 Jji} plSij aJl& 4JJ| C*ju1i 

'Ij 12)15 J2tf JU ^ ofe!3 fSf git 
i>® jp 4»i^j 4>$' *^i f Si #1 oj?- 

(JUli Izi Jbo U >_j\j V : Jl» jH ijbS” A\ :j t£jUdl ^i-!) 

Ibnu Abbas W berkata, "Aku mendengar 
Nabi 5 I 5 bersabda: 'Seandainya anak Adam 
memiliki dua bukit harta, pasti ia ingin 
memperoleh bukit yang ketiga. Tidak ada 
yang bisa memenuhi perut anak Adam selain 
tanah. Dan Allah menerima tobat dari siapa 
saja yang bertobat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Menjaga diri dari fitnah harta (10)) 


HAKIKAT KAYA 

HADITS KE-624 

5jiJl 4JJI Sjj^A -m 

(^r-aJi ^ ^A)l <->^ '• : i3'i jl' A ' : <i 

Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi jjg, 
beliau bersabda: "(Hakikat) kaya itu bukanlah 
karena banyak harta, namun hakikat kaya 
adalah kaya hati." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" ( 81), 
Bab: Orang kaya yang sejati adalah orang 
yang kaya jiwa (15)) 


Penjelasan 

j^3 : Yaitu yang sejati. j>JA\ }j& : ‘Ardh 

adalah segala barang-barang dunia yang 
dimanfaatkan selain emas dan perak. Abu 
Ubaid mengartikan segala barang, yaitu 
apapun selain hewan, rumah, dan harta, 
dan apapun yang ditakar dan ditimbang. 
Maksudnya, orang kaya sejati bukanlah 
orang yang banyak harta, karena kebanyakan 
orang yang diberi keleluasaan harta beda 
tidak merasa puas dengan harta yang ada, 
ia berusaha sekuat tenaga untuk menambah 
harta tanpa perduli dari mana datangnya, ia 
seakan miskin karena sangat rakus. 
u JSi\ k : Yaitu orang kaya sejati yang 

terpuji adalah kaya jiwa dengan apa yang 
diberi, menerima semuanya dengan rela hati, 
tidak tamak untuk menambah, dan tidak 
mendesak dalam mencari. 


KHAWATIR TERHADAP KEMEWAHAN 
DUNIA 

HADITS KE-625 

4AJl j 15 :J15 

U (-5U-I Xa'j & I 5} :pStj aIIp &\ 

: j«| 9?? & ^ &£ 

(ij5 ji :j5>j 'i jui CSjJI sjij : J15 

43)1 t"» « JwJb 

je Jif- ju «aIIc. Ji- 

Jj| J15 UI : j\i JjUlll jjI :Jul 
ji^l S/ : J15 «iUi IaJ 

I* ^ Oij ‘SjJli- # j3a>- jUJI lift 5i ‘ ^/1 
aA^T^II cjUj Jl Ua^- Jiij ^jJJI clil 


374 



l&Uyvtf \i> ojcL« 1 lil «cJlS' I 

oS\E <cJGj cJaJuiJ ojo-ll jilLti' 
«4i3| #i>l jja <SjJl> jQ| I Ia 5jj 
ji*> oi^-l ‘ji £3j*Ul jJud Ai>- ^ 

^-io S/ j jS* I j vi 5^ **>■ 

• ^ jj^r U <_jU V tjlJjll <— >hS" A\ 4^»>i) 


Abu Sa'id Al-khudri a» berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Sesungguhnya sesuatu yang 
paling seringkali aku takutkan menimpa kalian 
adalah berkah bumi yang Allah keluarkan 
untuk kalian/ Beliau ditanya, 'Apakah berkah 
bumi itu?' Beliau menjawab, 'Perhiasan 
dunia/ Seseorang bertanya kepada beliau, 
'Apakah kebaikan itu dapat mendatangkan 
keburukan?* Rasulullah pun terdiam 
untuk beberapa saat, sampai-sampai kami 
mengira (wahyu sedang) diturunkan kepada 
beliau. Lantas beliau mengusap keningnya, 
dan kemudian bertanya, 'Mana orang 
yang bertanya tadi?* Orang yang bertanya 
menjawab, 'Saya/" 

Abu Sa'id berkata, "Kami pun memuji orang itu 
ketika tahu pertanyaannya (menjadi sebab) 
munculnya (sabda Nabi). Beliau bersabda: 
'Kebaikan itu hanya akan mendatangkan 
kebaikan. Sungguh (kesenangan terhadap) 
harta dunia ini laksana (buahan-buahan 
yang) hijau dan manis. Dan setiap sesuatu 
yang ditumbuhkan oleh musim semi akan 
mematikan akibat kekenyangan atau 
mendekatkan kepada kebinasaan, kecuali 
pemakan hijau-hijauan, la makan hingga 
ketika lambungnya telah melebar, ia pun 
menghadap matahari lalu buang kotoran dan 
kencing kemudian kembali lagi dan makan. 
Sesungguhnya harta itu terasa manis. Barang 
siapa yang mendapatkannya dengan 


cara yang benar dan meletakkan dengan 
cara yang benar pula, maka alangkah 
beruntungnya ia. Dan barang siapa 
mendapatkannya dengan cara yang tidak 
benar, maka ia ibarat orang yang makan dan 
tidak pernah merasa kenyang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" ( 81), 
Bab: Peringatan akan keindahan dunia dan 
berlomba-lomba di dalamnya (7)) 

Penjelasan 

£j)I Sjij : Berasal dari zahratusy syajarah, 
yaitu bunga pohon, maksudnya di sini 
adalah segala jenis barang, benda, tumbuh- 
tumbuhan, tanaman, dan lainnya yang 
kebaikannya membuat manusia silau meski 
tidak ia tidak lama berada di dunia. 
el]$ oU jJJ : Secara tekstual, mereka 
pada mulanya mencela si penanya kala 
mereka melihat Nabi terdiam, hingga 
mereka mengira ia telah membuat Nabi sgjj 
marah, setelah itu mereka memuji orang 
tersebut kala mengetahui pertanyaan yang 
ia ajukan menjadi sebab faedah yang mereka 
dapatkan dari tutur kata Nabi sSg. 

jdt tii ol : Hidup dengan harta 
terasa indah dalam pandangan mata, fjU. 
(manis) rasanya, atau maksudnya adalah 
menyamakan harta seperti sayuran indah 
dan manis karena harta benda mengandung 
perhiasan dunia. Harta yang dimaksud di 
sini adalah dunia, karena harta termasuk 
salah satu hiasan dunia, seperti yang Allah 
sampaikan dalam firman-Nya, "Harta dan 
anak-anak adalah perhiasan kehidupan 
dunia tetapi amalan-amalan yang kekal 
lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di 
sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan." (Al-Kahfi: 46). 

U : Yaitu judull artinya sungai kecil. 
\£S- : Hathab adalah perut membuncit 

karena banyak makan, habathat ad-dabbah 


375 



tahbatu habathan artinya hewan ternak 
mendapatkan padang rumput yang baik 
lalu makan dengan nikmat hingga pertunya 
membuncit dan mati. pi j\ : Yaitu nyaris 
binasa, maknanya; membunuh atau hampir 
membunuh. tKTSj : Yaitu hewan-hewan 
ternak, orang rakus dunia disamakan seperti 
hewan-hewan ternak, karena hewan-hewan 
ini membuat lawan bicara suka mendengar 
segala kondisi tentang mereka, seperti 
bagaimana ketika digiring, digembala, dan 
hal-hal yang umumnya dialami manusia, 
seperti rasa jemu dan lainnya, iy &\ : Sejenis 
rerumputan yang disukai dan sering dimakan 
hewan-hewan ternak. 

ollil iSj ji : Yaitu kedua lambungnya, 
maksudnya perutnya penuh karena kenyang. 

oi&ll : Hewan-hewan tersebut 
kemudian terserang demam hingga apa 
yang dimakan dikeluarkan dengan mudah. 
<i>%\ : Mengeluarkan kembali rerumputan 
yang dimakan yang ada di dalam perut, lalu 
ia kunyah lagi agar lebih lembut dan mudah 
dikeluarkan. cJsII : Mengeluarkan kotoran 
dari perut, sarqain adalah kotoran, kata ini 
diarabisasikan dari bahasa Persia yang aslinya 
sarkin dengan kaf yang dibaca seperti jim. 
Demikian penjelasan Ahmad Muhammad 
Syakir dalam At-Ta’liq ‘alal Mu'arrab karya 
Al-Jawaliqi. 0 X 3 : hewan tersebut merasa 
lega karena telah mengeluarkan kotoran dan 
air kencing, dan terhindar dari kematian. 

c/iM p ; Ini berbeda dengan hewan lain 
yang tidak bisa mengeluarkan kotoran, karena 
perut membuncit akan cepat membunuhnya, 
jdl lli : Yaitu kesenangan, kecenderungan, 
dan ketamakan jiwa terhadap harta laksana 
buah-buahan (hijau ranau) dalam 

pandangan mata, ijii (manis) rasanya. 

£j)lT : Seperti rasa lapar palsu yang 
disebut sebagai laparnya anjing, semakin 
makan, ia semakan lapar, sehingga pada 
akhirnya mati. 


Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah 
Muslim; makna hadits; hiasan dunia yang 
kalian dapatkan ini tidak baik, tapi fitnah. 
Perkiraannya demikian; kebaikan hanya 
mendatangkan kebaikan. Hiasan dunia ini 
tidak baik, karena memicu fitnah, persaingan, 
dan kesibukan hingga melalaikan antusias 
menuju akhirat secara sempurna. Setelah 
itu Nabi jgj; membuat perumpamaan, 
beliau bersabda, "Sungguh, apa yang 
ditumbuhkan musim semi, akan membunuh 
dengan membuat perut buncit atau nyaris 
membunuh, kecuali (hewan ternak) yang 
memakan rerumputan hijau, ” dan seterusnya. 
Makna hadits; tumbuh-tumbuhan dan 
tanaman musim semi membunuh hewan 
ternak karena membuat perut membuncit 
karena terlalu banyak makan, atau nyaris 
membunuh, kecuali jika hanya memakan 
sedikitsaja sebatas keperluan dan kecukupan, 
ini tidak berbahaya. Demikian halnya 
harta, harta laksana tumbuh-tumbuhan 
musim semi nan indah yang diinginkan 
dan disukai jiwa. Sebagian orang ada yang 
memperbanyak harta dan tenggelam di sana 
tanpa mengalihkan perhatian pada hal-hal 
lain, orang seperti ini akan binasa atau nyaris 
binasa, ada juga yang hanya seperlunya saja, 
hanya mengambil sedikit harta, jika pun 
mendapatkan harta lebih, ia bagi-bagikan 
di jalan yang benar, laksana hewan ternak 
mengeluarkan kotoran, ini tidak berbahaya 
baginya. 


HADITS fCE-626 

£u! gjfj -m 

|»}J oli fllij Artlfr 4Jbl *gill jl 
c3l>>l a ^ :J\j» 3 UmJL>j j£uJ1 ^ 


376 



$ J' ^ J ^9 CjjJI 

j±$ AjIp 4JJl ^i)l o%$Lw>i JriiU 
Ulfr 4JJI ^i\ p\2-£ (iUl h U :2J jlia 
Jla Uic J3^ a> 1 Slj jjuuj 

<0\5j ?JjUJI ^>1 :jul 4 jl& ^<IUi 

lL 513 ‘j-% jjil (iji S/ 431 :JLaS rfji^ 

-siii sjt jf jiL ^jji ^l; 

5i* c Juj&Mit OjUaI li| cJu I 

J UJI Ijjh 513 cC ^j 3 UJalii t < jwU*JI 

4*£ ^JaC -1 U $ULJI Ca>L«9 |0Ju9 iSjJ^ 

^iJi j\l uT ji j^amJI ^ij j^Ji} 5i^-**J' 
4a>- jIw ojji-lj ji i>J3 :jJui3 Uli- 4JJ1 

j»jj Ulc- 1 jLj-i 5j^=yJ Slj J5 L> ^ AJI? 

^Oii 

(^LJl Jc «Juali u>L tV :ify\ obS” U : j lSjUJI 

Abu Sa'id Al-Khudri * meriwayatkan 
bahwa suatu hari Nabi $g duduk di atas 
mimbar dan kami duduk di sekeliling beliau. 
Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya 
di antara yang aku khawatirkan akan terjadi 
pada kalian sepeninggalku adalah ketika 
telah dibukakan untuk kalian sebagian dari 
dunia serta perhiasannya." Seorang laki- 
laki berkata, "Wahai Rasulullah, apakah 
kebaikan dapat mendatangkan keburukan?" 
Nabi jj% pun terdiam. Lalu ada seseorang 
bertanya kepada orang yang bertanya tadi, 
"Ada apa denganmu, kamu mengajak Nabi 
berbicara sehingga membuat beliau tidak 
mau berbicara kepadamu." Kami mengira 
bahwa wahyu sedang turun kepada beliau. 


Abu Said berkata, "Kemudian beliau 
mengusap keringatnya yang banyak seraya 
bertanya, 'Mana orang yang bertanya tadi?' 
Sepertinya beliau memujinya lalu bersabda: 
'Sesungguhnya kebaikan tidak akan 
mendatangkan keburukan. Sesungguhnya 
apa yang ditumbuhkan pada musim semi 
dapat membinasakan atau mendekatkan 
pada kebinasaan kecuali pemakan buah- 
buahan hijau yang apabila sudah kenyang ia 
akan memandang matahari lalu membuang 
kotoran kemudian kencing lalu kembali 
merumput (makan) lagi. 

Sungguh, harta itu seperti buah-buahan hijau 
yang manis. Maka beruntunglah seorang 
muslim yang dengan hartanya ia selalu 
memberi kepada orang-orang miskin, anak 
yatim dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan 
bekal).' Atau sebagaimana sabda Nabi $g, 
'Sesungguhnya siapa yang mengambil harta 
dunia tanpa hak ia seperti orang yang makan 
namun tidak pernah kenyang dan harta itu 
akan menjadi saksi yang menuntutnya pada 
hari Kiamat kelak.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Sedekah untuk anak yatim (47)) 

Penjelasan 

»U«ij]l : Keringat yang membasahi tubuh 
karena terlalu banyak, kata ini sering kali 
digunakan untuk keringat orang yang 
terkena demam atau orang sakit. <Sl? : 
Yaitu seakan Nabi sgg memuji orang yang 
bertanya, meski pada mulanya para sahabat 
bermaksud mengingkari orang tersebut 
karena membuat Nabi £jg terdiam, Nabi 
bertanya, “Mana orang yang bertanya 
tadi?” beliau memujinya, karena saat itu 
para sahabat melihat kegembiraan di wajah 
beliau, karena jika Nabi jgjj merasa gembira, 
wajah beliau berbinar. : Sungai kecil yang 
diambil airnya. } : Nyaris membunuh. 


377 



o5£.i : Kedua sisi lambungnya 
membuncit, maksudnya terisi penuh karena 
kenyang kemudian mengisut dengan 
cepat, : Si hewan merasa 

puas dengan apa yang dimakan, : 

Mengeluarkan kotoran dengan mudah dan 
lembut. : yaitu merumput di padang 
rumput. 

pilih jJJ : Maksudnya sebaik-baik harta, 

karena harta-lah yang secara khusus dipuji. 


KEUTAMAAN MENJAGA DIRI DARI 
MEMINTA-MINTA DAN BERSABAR 

HADITS KE-627 

«4JL& 4JJI -*\TY 

4iil 4Jd! £jA LoU £)l 

Ua.fr 13 oj)l t^-feUafrli ijJu-jj 4>Jl fr 
& ^Jlfr <3j£so U» :JUi ctJULfr U JlaS 
<4Ul uAA 'C UmA £j#j fr ^Jl3 

c4iil e^u jJoCj <4iil 41 xj ^oj 



jC ijUa^iil ulj O' :5^JI ukS* U ijjUJI ^j>t) 
(iii-11 

Abu Sa'id Al-Khudri 05? meriwayatkan bahwa 
ada beberapa orang dari kaum Anshar yang 
meminta (pemberian) kepada Rasulullah 
Beliau pun memberinya. Kemudian mereka 
meminta lagi, dan beliau memberinya. 
Sehingga habislah apa yang ada pada beliau. 
Lantas beliau bersabda: "Aku tidak akan 
pernah menyimpan kebaikan (harta) yang 
ada pada diriku dari kalian semua. Namun, 
barang siapa menjaga diri dari meminta- 


minta, maka Allah akan menjaganya dan 
barang siapa meminta kecukupan maka 
Allah akan mencukupkannya dan barang 
siapa menyabar-nyabarkan dirinya maka 
Allah akan memberinya kesabaran. 

Tidak ada pemberian yang diberikan kepada 
seseorang yang lebih baik dan lebih luas 
daripada kesabaran." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Menjaga diri dari meminta-minta (50)) 

Penjelasan 

jjS : Habis dan lenyap. y : Aku tidak 

akan menyimpan harta tersebut untuk selain 
kalian, atau aku tidak akan menahannya, 
menyembunyikannya, dan tidak 
memberikannya kepada kalian. JuillS 
: Siapa meminta dijaga diri dari meminta- 
minta. Jjui : Allah akan memberinya sikap 
menjaga diri dari yang diharamkan. 
ji£15 jij : Menampakkan kecukupan. 

jyj : Berusaha untuk bersabar, memaksa 
diri menghadapi kesulitan hidup dan segala 
hal yang tidak diinginkan. Jiil : Allah akan 
memberikan kesabaran kepadanya. 


TENTANG MERASA CUKUP DAN RIDA 

HADITS KE-628 

j\S : jll tilfr &\ (0 j ojl -1?A 

jT jjjl :jLj $i. &\ & 

vV W ; i3l* jll «jbS - M : j 

(UjjJl JA pfJjfrj k\3***\j pLy 4Jll 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah £§ 
bersabda: 'Ya Allah, berilah rezeki kepada 
keluarga Muhammad sekadarnya." 


378 



(HR. Bukhari, Kitab: " Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Bagaimana kehidupan Nabi jg dan para 
sahabatnya ketika di dunia? (15)) 


MEMBERI KEPADA ORANG YANG 
MEMINTA DENGAN CARA KASAR 

HADITS KE-629 

: jll <4J i 4JJ| 

<j 'Shj aJl £- 4JJ1 ouS* 

4jl*i Jalifr ?jj 

^Vpl jjjlc (jl Ojlsj to J UijJtf 

jlipl Aj 0^)1 JL3 aJlC’ AUl 

«J all 4 mI JU :J\3 p SjLmi 

gUa» ij Jil p (dL^ad cJiSJli s3jJL£ 

ijjil' 0^- U t-Af " : o— oV : ii ^p - ') 

(tj£j ,j~J-l j* {4tjb { J^i pL-j J- 9 

Anas bin Malik m berkata, "Aku pernah 
berjalan bersama Nabi jg. Saat itu beliau 
mengenakan selendang yang tebal dan kasar 
buatan Najran. Tiba-tiba datang seorang 
Arab badui lalu menariknya dengan keras 
hingga aku melihat pundak Nabi terdapat 
bekas akibat tarikan yang keras tersebut. 
Kemudian orang itu berkata, 'Perintahkanlah, 
agar aku diberi dari harta Allah yang ada 
padamu.' Lantas beliau menoleh kepada 
orang Arab Badui itu dan tertawa. Kemudian 
beliau memerintahkan agar orang Arab 
badui tersebut diberi (harta)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" 
(57), Bab: Nabi memberi seperlima dan 
semisalnya kepada orang-orang yang baru 
masuk Islam dan selain mereka (19)) 


Penjelasan 

SjJ : Burd adalah pakaian yang bergaris- 
garis. : Nisbat kepada Najran, sebuah 
kawasan di Yaman. 

iul «iJLi : Sisi pundak beliau, 

‘atiq adalah bagian antara pundak dan leher. 
S 13J)I : Hasyiyah adalah sisi segala sesuatu. 


HADITS K.E-630 

<4*£> 4tti — ir* 

«AmSI pMoj 4JJI 4AJl |wuS :J\5 
J lil I4U iaju Pj 

puuj ‘lSs- <0)1 4JJl JpjJ Jl iL 
J\d ifioll :jui cJJdajll 
:jul tlJLo £Cj aII&j 4JI ^ Aijc-jli 
:jUi Jlils : j\l ell lj£ UU»- 

JuaJI 5j lJuS" »_Aj i_>US" ®\ :(j (jjjlsyJI *a-^»-t) 

(t^J 

Al-Miswar bin Makhramah m berkata, 
"Rasulullah jgg pernah membagi-bagikan 
pakaian quba' (jenis pakaian luar). Akan 
tetapi beliau tidak memberikan satu pun 
kepada Makhramah. Makhramah pun 
berkata, 'Wahai anakku, mari kita menemui 
Rasulullah ^ (semoga saja beliau memberi 
kita).' Maka aku pun berangkat bersamanya. 
Lantas ia (Makhramah) berkata, 'Masuk dan 
panggillah Rasulullah agar menemuiku.'" 
la (Al-Miswar) berkata, "Aku pun memanggil 
Rasulullah agar menemuinya. Lalu beliau 
keluar menemuinya dengan membawa quba' 
seraya bersabda, 'Kami sengaja menyimpan 
quba' ini untukmu.'" 


379 



la (Al-Miswar) berkata, "Ayahku 
memandangnya lalu berkata, 'Makhramah 
telah rida.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Bagaimana serah terima budak dan barang? 
(19)) 

Penjelasan 

fcjif : Jamak quba', sejenis pakaian ketat 
terkenal di antara pakaian orang Ajam, 
pendapat lain mengartikan; pakaian yang 
dikenakan di luar pakaian. ■ Makhrah 
kemudian melihat pakaian tersebut. 


MEMBERI KEPADA ORANG YANG 
DIKHAWATIRKAN KEIMANANNYA 

HADITS KE-631 

(iic. &\ (tfcj jjllj q\ ^5 oli loai -t n 
UiAj 4*lg 4jJl 4JJ| c ‘' :J\S 

4Wl Jj-jj : Jll tffaj U I} 

jAj |J ^>3 jJuijj aJL& 

‘(‘■^5 6*^ AUl (Jl <61 

61 4*13 ^ oU u :clli ‘AjjjUi 

1^) Ci^ o J :Jli j! :J\3 

«2fl is <i>i J£j 5 :ciil £ j&f u 
:jli CLlijl : JvS cp {jl jSljJ cpi £ 

6 :ciij .O U ^ic P .505 iLSL T.» 

kifj-o #1^*)/ Jl AJJ|5 (3^3 ciD l* 4All Jj»vj 

‘ #■> 6i 'V* i' 

6 4^=4 & K"* - 1*!* Q\C0-\ 


N :Jl*3 ^jbl Jji 1 — jL 6f :ify\ tl cSjtSdl <>yi-t) 
(tiU-lo-Ulo/U 

Sa'ad binAbiWaqash ag berkata, "Rasulullah 
3 $| pernah memberikan (sedekah) kepada 
sekelompok orang laki-laki sedangkan saat 
itu aku sedang duduk di tengah-tengah 
mereka. Lalu Rasulullah jgjj membiarkan salah 
seorang dari mereka dan tidak memberinya 
(sedekah). Padahal ia adalah orang yang 
paling mulia di antara mereka menurut 
keyakinanku. 

Maka aku pun menemui Rasulullah dan 
membisiki beliau, 'Apa yang terjadi padamu, 
sehingga engkau tidak memberi si fulan? 
Demi Allah, sungguh aku menduganya 
sebagai seorang mukmin/ Nabi membalas, 
'Sebaliknya ia adalah seorang muslim 
(jangan kamu pastikan ia seorang mukmin).' 
Aku pun terdiam sejenak, dan kemudian 
aku terkalahkan oleh apa yang aku ketahui 
tentang dirinya, hingga kuulangi ucapanku, 
'Apa yang terjadi padamu, sehingga engkau 
tidak memberi si fulan? Demi Allah, sungguh 
aku menduganya sebagai seorang mukmin/ 
Nabi membalas, 'Sebaliknya ia adalah 
seorang muslim (jangan kamu pastikan ia 
seorang mukmin)/ 

Aku pun terdiam sejenak, dan kemudian 
aku terkalahkan oleh apa yang aku ketahui 
tentang dirinya, hingga kuulangi ucapanku, 
'Apa yang terjadi padamu, sehingga engkau 
tidak memberi si fulan? Demi Allah, sungguh 
aku menduganya sebagai seorang mukmin/ 
Nabi ag membalas, 'Sebaliknya ia adalah 
seorang muslim (jangan kamu pastikan ia 
seorang mukmin)/ Lalu Nabi menjelaskan, 
'Sungguh aku memberikan (sedekah) kepada 
seseorang ataupun orang lain selain ia, lebih 
aku sukai daripada memberikan kepadanya 
karena aku takut kalau ia akan dicampakkan 
mukanya ke neraka.'" 


380 



(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Mereka tidak meminta kepada 
orang secara mendesak" (53)) 

Penjelasan - 

jjbj 'p, Ai\ : Raht adalah 

sekelompok lelaki kurang dari sepuluh dan 
tidak ada seorang wanita pun di antara 
mereka. 

£ : Yaitu yang terbaik dan yang paling 
saleh. t \ : Yaitu dalam keyakinanku. 
oSli ti : Apa yang terjadi denganmu 
sehingga kau berpaling dan tidak memberi 
si fulan. : Aku mengiranya. Uili jf : 

Kata aw sebagai penyimpangan dari kata- 
kata, "Menghukumi secara zhahir,” seakan 
beliau bersabda, "(Dia bukan mukmin), 
tapi muslim, jangan kau memastikan 
keimanannya," karena utusan batin hanya 
Allah saja yang tahu, lebih baik menyebut 
Islam. Sabda ini bukan memvonis orang 
tersebut tidak beriman, tapi larangan 
memastikan orang tersebut beriman. $ 

• Allah menelungkupkannya di atas 
wajahnya, mengikuti pola kata radda, artinya 
menjatuhkannya. 


MEMBERI KEPADA MUA*LAF DAN 
MEMERINTAHKAN BERSABAR 
KEPADA ORANG YANG KUAT 
IMANNYA 

HADITS KE-632 

5l ‘iii- 4)1 (cfej «iUU «io-k- -ItT 
4)1 4)1 JjkjJ Ipll lili 

4Jie> dJJl dy-ij Jp 4JJl Jlil (jLLuj 


*ilk) ^ku Jiki £lll U J£il j* 

4)1 JaAj ajU31 ££ 

djL&JUj ^ku j 4J)! 

«£>jk*S :JLjl jll Jkiu 

J-^jU? jJUaj 4 J 1 & 4JJI | j^s» 4J)l 

£^5 pj & & ti. Jl 

uli kuM 

do k 5^ U : jlal «fLj 4lfr 4)1 ^k 4)1 
\j USljT JJi Ul ^Jl^lS i) Jll ^Ab 
J4.U1 G U tpjju plS 4JJ1 J 
4))1 AiiS 4JJl i'spCSS 

US ‘J IkiSll iljoj Ltyjl ^ku jDUj 4ifr 

4)1 4)1 jjkj jliS '^A > Jksu> 

*jilsu jLuJ v $k *)ll>j (jkW 

tjl^'ib J-llJl 0 ' 5j4>js 1*1 

jaJuaj a Jl& 4jjt Akil (Jj^y | *Ss>J l»j <Jl 

tlplfl aj 5^4x4 U4 *aj JjJJLj U 4)1£ 

j»£sul JloS Um&j *A3 Ak)t Jj*a^ lj 
IjjLli JJk- l}J^ll 5j$l (jJAJO 

JIS |jtf^il Jp aJlC- <U)1 aJj-ujj 4A)l 

jVAl jsii :jj>«il 

gjji 0 ^ «_aij oV : (S 

(y^j ir-4' i>* r^j r'-j 4») j-» 

Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
orang-orang dari kalangan Anshar 
berbicara kepada Rasulullah % ketika Allah 


381 



mengkaruniakan harta fa'i suku Hawazin” 
kepada Rasulullah Pada saat itu beliau 
sedang memberikan bagian kepada orang* 
orang Ouraisy berupa seratus unta. Mereka 
mengatakan, "Semoga Allah mengampuni 
Rasulullah karena beliau memberikan 
bagian kepada orang Ouraisy dan 
meninggalkan kita, padahal pedang-pedang 
kita telah bersimbah darah-darah mereka." 
Anas berkata, "Kemudian diceritakanlah 
kepada Rasulullah ^ apa yang telah 
mereka perbincangkan. Maka beliau pun 
mengirim utusan kepada kaum Anshar dan 
mengumpulkan mereka pada suatu kemah 
berbentuk lingkaran yang terbuat dari kulit 
yang telah disamak serta tidak mengizinkan 
seorang pun selain mereka untuk bergabung 
bersama mereka. Setelah mereka berkumpul 
semua, Rasulullah $§ menemui mereka lalu 
berkata, 'Berita apa yang telah sampai 
kepadaku tentang kalian?' 

Orang faqih di antara mereka berkata kepada 
beliau, 'Orang-orang bijak dari kami tidak 
mengatakan sesuatu pun, akan tetapi ada 
anak-anak muda yang belum mengetahui 
kebenaran yang mengatakan: Semoga Allah 
mengampuni Rasulullah $§ karena beliau 
memberikan bagian kepada orang Ouraisy 
dan meninggalkan kita, padahal pedang- 
pedang kita telah bersimbah darah-darah 
mereka.' 

Maka Rasulullah pun bersabda, 

'Sesungguhnya aku memberi bagian kepada 
orang-orang yang masa hidup mereka masih 
dekat dengan kekafiran. Maka, tidakkah 
kalian rida jika orang-orang itu pulang 
dengan membawa harta, sementara kalian 
kembali pulang ke tempat tinggal kalian 
dengan membawa Rasulullah $j? Demi Allah, 


11 Hawazin adalah nama kabilah (suku) yang memerangi 
kaum Muslimin pada perang Hunain [Shahth Al-BukhM 
Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 3/1147) 


sungguh apa yang kalian bawa pulang lebih 
baik dari apa yang mereka bawa/ 

Kaum Anshar berkata, Wahai Rasulullah, kami 
telah rida/ Kemudian beliau berkata kepada 
mereka, 'Sesungguhnya sepeninggalku 
kelak kalian akan melihat sikap egoisme 
(para pemimpin dalam masalah harta). 
Oleh karena itu bersabarlah hingga kalian 
berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya jjg di 
al-haudh (telaga)/" 

Anas berkata, "Namun ternyata (di kemudian 
hari) kami tidak bisa bersabar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" 
(57), Bab: Nabi $| memberi seperlima dan 
semisalnya kepada orang-orang yang baru 
masuk Islam dan selain mereka (19)) 

— Penjelasan 

iil 6s- : Allah menjadikan harta milik kaum 

musyriksebagai/ai'dangfazmmahbagibeliau. 

: Yaitu mengambil, fal : Kulit yang sudah 
disamak. U&Tj fa tff : Yaitu orang-orang yang 
memiliki pandangan cemerlang yang menjadi 
rujukan segala urusan kami. : 

Yaitu para pemuda yang tidak mengetahui 
kebenaran. : Jamak rahl, yaitu tempat 
tinggal seseorang atau barang yang dibawa. 

: Isim dari kata kerja atsara yu'tsiru 
itsaran, artinya memberikan, maksudnya 
ia (pemimpin) akan mengakhirkan kalian 
dan lebih mendahulukan yang lain terkait 
jatah fat yang beliau dapatkan, maksudnya 
sepeninggalku nanti, kalian akan melihat 
para pemimpin memonopoli harta benda 
dan tidak memberi kalian sedikitpun. 


HAD1TS KE-633 

•jgiJl leo : jl! ciifr 4JJl jjJ! (ioji- -trr 

j Ja :JUi A-J-C- 4JUl 


382 



jvll d ci4 s ^i «Sf ^ j* 

C*>-l £jl ^Lfi- 4Ul 4&1 



fj3ll oi-\ ^1 i_j\j U :i_JUU >->\£ t\ :J (^jUiJl 

Anas m berkata, "Nabi memanggil 
kaum Anshar lalu bertanya, 'Apakah di 
antara kalian ada seseorang yang bukan 
dari kalian?' Mereka menjawab, 'Tidak ada, 
kecuali anak dari saudara perempuan kami/ 
Maka Rasulullah bersabda, 'Anak dari 
saudara perempuan suatu kaum termasuk 
dari (golongan) mereka/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlak terpuji" 
(61), Bab: Anak saudara dan budak suatu 
kaum dari mereka (19)) 

HADITS KE-634 

cJll : JV5 £ul (gj S-jjp- -*vri 

5! 4i\j :Lio^S Jzz. <.4&> ^3 pj JUaj'il 

t j ii^S 5i «4*?**N i-AA 

AUl ^ 

L» «J\S jLaj^il V&jLd 
Ali Ja :lpul ojiAfeo S? 

&\ d j* 9 J S/ jl : 

fil jj 

jl Lilj jUa>*)/ 1 C^tLwl 

jl U*«» 

uSU* \ ijUaiSil uiL> ubS* ’VY' :J A»yi-t) 

OUiSi 


Anas as berkata, "Pada hari Fathu Mekah, 
ketika beliau telah memberikan harta 
rampasan perang (ghanimah) kepada kaum 
Ouraisy, orang-orang Anshar pun berkata, 
'Demi Allah, ini adalah perkara yang sungguh 
mengherankan, sebab pedang-pedang 
kamilah yang telah menumpahkan darah 
orang-orang Ouraisy, namun ghanimah justru 
diberikan kepada mereka/ Ucapan itu pun 
sampai juga kepada Nabi Maka beliau 
memanggil kaum Anshar." 
la (Anas) berkata, "Beliau bersabda, 
'Benarkah berita yang telah sampai kepadaku 
tentang kalian?' Dan karena mereka adalah 
orang-orang yang tidak suka berbohong 
maka mereka pun menjawab, 'Berita yang 
telah sampai kepada engkau tersebut adalah 
benar/ 

Beliau bersabda, 'Apakah kalian tidak rida 
bila orang-orang kembali ke rumah-rumah 
mereka dengan membawa pulang ghanimah 
sementara kalian kembali ke rumah-rumah 
kalian dengan membawa pulang Rasulullah 
Seandainya kaum Anshar melewati suatu 
lembah atau celah di bebukitan, sungguh 
aku juga akan melewati lembah atau celah 
di bebukitan yang ditempuh kaum Anshar 
tersebut/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekertii Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji orang-orang Anshar (1)) 

Penjelasan 

iti qs* f £ : Tahun penaklukan Makkah 
setelah harta rampasan perang Hunain 
dibagi-bagikan, ini terjadi dua bulan pasca 
penaklukan Makkah. 

*to & jliis : Darah mereka 

mengucur karena pedang-pedang kami, 
ini namanya rangkaian kata yang dibalik, 
maknanya; pedang kami meneteskan darah 
karena terkena darah mereka. pjU*5L : Berupa 
kambing dan unta, fol} oii A ') : W adi 


383 



adalah dataran rendah atau daratan yang ada 
airnya. j* : Celah di antara dua gunung, 
atau jalan di gunung. 


HADITS KE-635 

0& UJ : j\l tilfr &\ -*\ro 

< Ji2M 

\j :jl$ iUUaJlj t-iSlI ojJLfr jJllj 

‘tiLwJ dlj-Uuuj 4jb 1 Jj^<3 ^ 

J*» cw (£• 

Jl p^jld 4 Jl)! JUfr UI :JIaS 

)avxi {jj JUUaJI JIOS& 

UI : JUa cSlS £ jLfrUoU ‘IJlUl \lli» 

J^V UUjo o' 

4W' 

Uij3 ^liJl JJ :^JUuj 4A)I 

jUu^l Uou * ** L*£» jtii*j/l 

(i_a rtk . l l 5j(ji i_>L «t rtSjUU v-abS" 11 :^) ^jUJI 

Anas m menceritakan, "Pada saat perang 
Hunain, Bani Hawazin bertemu (berperang) 
dengan Nabi jg beserta shahabatnya 
yang berjumlah sekitar sepuluh ribu orang 
serta para tawanan (Fathu Mekah) yang 
dibebaskan, yang pada akhirnya, Bani 
Hawazin kocar-kacir melarikan diri. Nabi 
pun berseru, 'Wahai segenap kaum Ansharl' 
Mereka menjawab, 'Kami penuhi seruanmu, 
wahai Rasulullah, dan kami selalu siap 
membantu untuk mentaatimu dan selalu siap 
sedia/ Kemudian Nabi pun singgah seraya 


bersabda, 'Aku adalah hamba Allah dan 
Rasul-Nyal' 

Kemudian orang-orang musyrik pun 
mengalami kekalahan. Setelah itu. Nabi 
memberi bagian (ghanimah) kepada para 
tawanan (Fathu Mekah) yang dibebaskan 
dan kaum muhajirin, namun beliau tidak 
memberikan sedikit pun bagian (ghanimah) 
kepada orang Anshar. 

Kemudian Nabi memanggil mereka (kaum 
Anshar yang protes) dan mengajak mereka 
masuk ke dalam sebuah kemah berbentuk 
melingkar. Lalu Nabi bersabda, 'Tidakkah 
kalian rida bila orang-orang pulang 
membawa kambing dan unta, sementara 
kalian pulang membawa Rasulullah 3g?' 
Beliau juga bersabda, 'Sekiranya orang- 
orang mengarungi sebuah lembah dan kaum 
Anshar mengarungi celah di bebukitan, pasti 
akan kupilih celah di bebukitan yang diarungi 
kaum Anshar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Thaif (56)) 

Penjelasan-- 

cgU* J&\ * Yaitu Nabi bertemu kabilah 
Hawazan, »lsikll : jamak thaliq, fa'il maknanya 
maful, mereka adalah orangyang dibebaskan 
Nabi |jg pada penaklukan Makkah tanpa 
ditawan ataupun dibunuh. 

<&' 'i && ' Ini termasuk kata-kata 
yang disertakan dengan kata labbaik, artinya 
bahagia setelah bahagia, maksudnya aku 
akan benar-benar membantumu untuk taat 
padamu, keduanya ber-i'rab nasab sebagai 
mashdar. 

lji& : Maksudnya orang-orang Anshar, perawi 
tidak menyebutkan kata-kata mereka untuk 
meringkas, yaitu mereka saling kasak-kusuk 
terkait Nabi s£| tidak memberikan apapun 
untuk mereka. 


384 



HADITS KE-636 


aiSi UJ : jvl 4 ji olfr - vt 

oii> jilw} aIIc. £ol Je 3 

^ fij £ j-iSil £ ,Llj 

U |«4m^ |J i} d}j^j ^jISkJ ‘IJuuSi 

jU$1 J*i*A G : jul jLfolaAi (JLGJI ol^>l 

<£) 4JJ| j&isaUl^i |»^3 ! |Jl 

iul jLssalic-li iJltj <&l j^suiJG 5s|>*^® 
:jlS J^jaI 4X)1 :1j}15 (UaJ ti J\5 UJS' Q 
<Ull 4JJl <J_^j \y*^' pfe****j Ia 
jaI 4JjT :jj)l3 tUjJi j\l UT < j\l jJL^ 
0^ ^ 1^* Ul* » :^sid ^wsLli _j) :Jld 

suJU ^GJi osAjG 

Cw^J S *)(j] jJUj iJ^S- 4JJ1 

u*«i3 G$!3 aL jJj ‘jUai^/i j^a ijjaI 

i5£lj c i lLj 

\jjya\S oj\ JjJju jL^ajl tjUi 

o^“' jp J*- 

(i oSUaJl ‘Jji- t-»b 0 T .‘t^jUil t r >b£' ’U :j A^-p-1) 

Abdullah bin Ashim menceritakan bahwa 
ketika Allah memberi Rasul-Nya harta 
rampasan (fa'i) pada perang Hunain, 
beliau membagikan rampasan itu kepada 
para mu'alaf, dan beliau tidak memberi 
bagian kepada kaum Anshar sedikit pun. 
Sepertinya shahabat Anshar emosi karena 
tidak memperoleh bagian sebagaimana 
yang diperoleh orang lain. Maka Rasulullah 
^ berbicara kepada mereka, "Wahai 
segenap kaum Anshar, bukankah aku dahulu 


menjumpai kalian dalam keadaan tersesat 
lalu Allah memberi petunjuk dengan perantara 
aku? Dahulu kalian dalam keadaan terpecah- 
belah lalu Allah mendamaikan kalian dengan 
perantara aku? Dan kalian dalam keadaan 
miskin lalu Allah menjadikan kalian kaya 
dengan perantara aku?" 

Setiap kali Nabi menyampaikan sesuatu, 
mereka menjawab, "Milik Allah dan Rasul- 
Nya lah segala karunia." Beliau melanjutkan, 
"Lantas alasan apa yang menghalangi kalian 
menerima (putusan) Rasulullah j£js?" 

Abdullah melanjutkan, "Setiap kali Rasulullah 
mengatakan sesuatu mereka menjawab, 
'Milik Allah dan Rasul-Nya segala karunia itu.' 
Nabi bersabda, 'Jika kalian mau katakanlah, 
'Anda datang kepada kami dengan begini 
dan begitu. Tidakkah kalian rida jika orang- 
orang pulang membawa kambing dan unta, 
sementara kalian pulang bersama Nabi jgjj ke 
persinggahan kalian? Kalau bukan karena 
hijrah, aku pasti menjadi orang Anshar. 
Seandainya orang-orang mengarungi sebuah 
lembah dan celah di bebukitan, niscaya 
aku akan mengarungi lembah dan celah 
di bebukitan yang diarungi Anshar. Anshar 
adalah laksana baju dalam sedang manusia 
lain laksana baju luar— maksudnya mereka 
lebih dekat dengan Nabi daripada selainnya. 
Sesungguhnya sepeninggalku kelak kalian 
akan melihat sikap egoisme (para pemimpin 
dalam masalah harta). Oleh karena itu 
bersabarlah hingga kalian berjumpa dengan 
Allah dan Rasul-Nya $$ di al-haudh (telaga)." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Thaif (56)) 

Penjelasan 

JCjLj jc. iil ilii : Yaitu ketika Allah memberi 
beliau harta rampasan perang orang-orang 


385 



yang beliau perangi, tjjij, jLjifej : Mereka 
seakan sedih. Stej : Yaitu miskin, tidak punya 
harta, jil : Afalut tafdhil dari kata mann. 

: Jalan di gunung. j\kt : Pakaian tepat di atas 
tubuh (pakaian dalam) . : Pakaian luar yang 

dikenakan di atas pakaian dalam, maksudnya 
kaum Anshar adalah orang-orang dekat 
beliau, mereka lebih dekat dengan beliau 
dari yang lain, ini tasybih baligh. \'J\ : Yaitu 
memonopoli harta kalian. 


HADITS KE-637 

(jsfj “iry 

&11 J-i :jii «ilft 

LmiUI |J L <j a JLc- 

niUi JAa ££ aj\a 

^ | " # j j 

££ AiiJj f*/ 13 «->J*J1 ja Cui 

JaA l* AummaJI e jjb ^1 AUlj| J 13 {AamaJI 

&\j :cJla 3 ajbl <L>j Jujl Uj «l^i 

«AJjA^ts AJujli ^JlC> 4Ail ^a31 

4)1 Ai^jJ «Uli Jjju |J 131 J Aju 
'JJaA lli (Ji}' ji 

o^" L» i-i U W : ^.- « .4 -l oV tjjUvJI 

(j-J-l j* (Jijjfc) iiljU ykiu (J-j <Sc. 4)1 J-o 

Abdullahbin Mas'ud m meriwayatkan, seusai 
perang Hunain, Nabi 2§ mengkhususkan 
orang-orang tertentu dalam pembagian 
(harta rampasan perang). Beliau memberikan 


kepada Al-Aqra' bin Habis 100 ekor unta dan 
memberikan kepada Uyainah unta sebanyak 
itu pula, serta memberikannya kepada 
beberapa orang pembesar Arab. Dengan 
begitu sepertinya beliau mengkhususkan 
mereka dalam pembagian harta rampasan 
pada hari itu. Seseorang berkata 12 , "Demi 
Allah, pembagian ini tidak adil dan tidak 
dimaksudkan mencari rida Allah." 

Aku pun berkata, "Demi Allah, aku akan 
memberi tahu Nabi 5^. " Aku pun menemui 
beliau dan memberitahukannya. Maka 
beliau bersabda, "Lantas, siapa yang dapat 
berbuat adil kalau Allah dan Rasul-Nya tidak 
berbuat adil? Allah telah merahmati Musa as. 
karena ia telah disakiti dengan yang lebih 
besar dari ini namun ia tetap sabar." 

(H R. Bukhari, Kitab: " Bagian Seperlima" 
(57), Bab: Nabi jgg memberi seperlima dan 
semisalnya kepada orang-orang yang baru 
masuk Islam dan selain mereka (19)) 

Penjelasan - 

'J >\ : Mengkhususkan. 


SIFAT-SIFAT KHAWARIJ 

HADITS KE-638 

tilft iul C$?J 4)1 olfi- ^ j -trA 

ja- y JL) j tlSjj aAC’ 4Jdl 4jjl Jj-J ULj : JIS 
JUl JapI :j4-j jlfl 31 «AjIJjulb HlliP 
Jac-1 |»3 d! aaJ:a) 

JJ41 tr*J vV *<j— 4») \J*j* oY : ti 

(pl-i— h (J— il 0' Jp 

12 Konon ia bernama Mu'tab bin Qusyair, salah seorang 
kaum Munafik ( Shahth Al-Bukhirt Tabqiq Dr. Muslhafa 
Dib Al-Bugha 3/1148) 


386 



Jabir bin Abdullah s «s berkata, "Ketika 

Rasulullah sg membagi-bagi ghanimah di 
Ji'ranah 13 , tiba-tiba ada orang yang berkata 
kepada beliau 14 , 'Berbuat adillah!' Maka 
beliau menjawab, 'Sungguh celakalah aku 
bila aku tidak berbuat adil.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" (57), 
Bab: Dalil bahwa bagian seperlima adalah 
untuk kepentingan kaum Muslimin (15)) 


HADITS KE-639 

4A)1 Aifr 4JJI : J15 

<5^4*3 ju t^UaJl Jjjj jJa 

^ ujs4 p Aj^Lc- iliLfrJ 

JuiULi :tp\J ol^ajj 

J4-J ,USll jL$iJUl dl :J\I ULfrjaJ ^ Jftl 

£J)U 

: jlii Jul» U 4JJ| : jd <^<5' 

Jftl Jp Aiil C yflfr lil AUl glaj J3 

iLd-i «aUs Slj 

Oi *(Jj 4 -OJjJI •J\>> 

13 Nama tempat antara Mekah dan Tha'if. Jaraknya dari 
Mekah kurang lebih 48 km {Shahth Al-Bukhirt7zhq\q Dr. 
Musthafa Dib Al-Bugha 2/557) 

1 4 Konon ia bernama Dzul Huwaishirah Hurqush bin Zuhair 
pimpinan kaum Khawarij ( Shahth At-Bukhirt Tahqiq Dr. 
Musthafa Dib Al-Bugha 3/1 1 43) 


jljiii 5 JaJJ5j j»j$ lift Cj& & Jl id 

3jy <>? jj\3s ^ 

‘(5-^— Jftl 5 j-d j «CljM Jft fijll l 
J53 jd&V UI «gUjVl Jftl 

Jlj :JU aS»l Jji n :»L*&t V bT 1 : j 4*>t) 
(by> p>U.t alo 

Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Ali pernah 
mengirim perhiasan emas kepada Nabi ^ 
kemudian beliau membagikannya kepada 
empat orang, yaitu Al-Aqra' bin Habis Al- 
Hanzhaliy, yang kemudian sebutannya 
menjadi Al-Mujasyii, Uyaynah bin Badr Al- 
Fazariy, Zaid Ath-Tha'iy kemudian ia menjadi 
salah seorang suku Bani Nabhan dan Alqamah 
bin Ulatsah Al-Amiriy yang kemudian menjadi 
salah seorang suku Bani Kilab. 

Karena itu, orang-orang Ouraisy dan kaum 
Anshar marah. Mereka mengatakan, "Beliau 
memberi para pahlawan penduduk Najed 
dan tidak mempedulikan kita." 

Beliau ££§ berkata, "Aku hanya bertujuan untuk 
melunakkan hati mereka (agar tetap teguh di 
dalam islam)." Kemudian datanglah seorang 
laki-laki yang kedua matanya cekung, 
menonjol kedua bagian atas pipinya dan juga 
dahinya, jenggotnya tebal, serta kepalanya 
gundul, seraya berkata, "Bertakwalah 
kepada Allah, wahai Muhammad." Beliau pun 
menjawab, "Siapakah yang dapat bertakwa 
kepada Allah jika aku mendurhakai-Nya. 
Apakah patut Aliah memberi kepercayaan 
kepadaku untuk penduduk bumi sementara 
kalian tidak mempercayaiku?" Kemudian ada 
seseorang yang meminta izin beliau untuk 
membunuhnya -dugaanku ia adalah Khalid 
bin Al-Walid. Namun beliau mencegahnya. 
Setelah orang itu pergi, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya dari nasab orang ini atau 


387 



sepeninggal orang ini, akan ada satu kaum 
yang mereka senantiasa membaca Al-Oui^an 
tapi tidak sampai ke tenggorokan mereka. 
Mereka keluar dengan cepat dari agama 
(ketaatan) secepat anak panah melesat dari 
busurnya. Mereka juga membunuh pemeluk 
Islam dan membiarkan para penyembah 
berhala. Seandainya aku menjumpai mereka 
sungguh aku akan membunuh mereka seperti 
terbunuhnya kaum Ad." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (6), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan (Kami telah 
mengutus ) kepada kaum 'Ad saudara 
mereka, Hud" (6)) 

Penjelasan - 

j&ftL : Sepotong emas, atau maksudnya 
sejumlah batangan emas. : Para 

pemimpin Najd, bentuk tunggalnya shandid. 

jslfc : Kedua mata cekung, gharat \ ainahu 
artinya kedua matanya merasuk ke dalam, 
kebalikan dari jahihz yang berarti mata 
menonjol keluar, g&i-jil : Kedua pipinya 
tebal. gjJ-l ijtf : Kening terangkat, jabin 
adalah sisi wajah, setiap manusia memiliki 
dua kening yang berdekatan dengan dahi. 
ciJdl dS : Lebat bulu jengggotnya. jjte : Botak 
rambutnya tidak seperti sebelumnya kala 
mereka merawat dan membelah rambut. 

j* : Yaitu dari keturunan. : 

Jamak hanjarah, yaitu ujung tenggorokan, 
tenggorokan adalah tempat aliran makan 
dan minum, g&i* : Mereka keluar. ^5)1 & : 
Dari ketaatan. p^JI JjJi : Seperti terlepasnya 
anak panah ketika melesak dari sisi lain. &j)l 
: buruan yang dipanah, ini adalah sifat kaum 
Khawarij yang tidak patuh kepada para imam 
dan memberontak. 

jlft Jii jLjlJciV : Aku akan membasmi mereka 
hingga tak menyisakan seorang pun laksana 
pembasmian kaum Ad. 


HADITS KE-640 

4JJI (3>) -lt* 

j\ «lift 4Jdl v-JU? j\ & tiJu : j^ 

l$l Z dti :jli J*<a£- p Q 

ci ci OM : J“ 6" j' c i* 

U 13 jUjLLc. Ul -Ujj 

lis" j^ (jj 

4JJI dUi : jli pS/jA ’ya \j^i 

j y* yg\ U \j JjialS Sll :jlll 

: J13 

34^ <0jj&>$ 1 'j « jjLjJI JjIc- J >-j ^ul 
J **** 

C%wJjl dlLj : jli 4JJ1 J3l 4jbl jj3j \j :jul 

Jj p : jii *iii ^ ji o?jVi jii 

tjiSS’ Oysbl 4X)1 Jj*^ U :jjJpl J\3 
y pj :jJU- jUl 5 j£=u jl a 1 xJ 4*i : jll 
4JJl J>j Jll ^ jLJ U ajIIJj Jjjb J^i 
LJjii oJul jl jj 31 aJlC- 4JJl 

p =jli jj*' 

fjS lli ly» : J1^3 ‘i-iii 

0^ : jli <ui?5 jr? p-*Jl jj-J ^ ^JjJl 

5jXi j^i piSjil 

d' 0?l Jp vV ^ >— jb5” U 4>^-l) 

JJ Jl *!£■ Jll KS°j jJjII j; Jliy ^!>LJI aJic <_JU> 


388 



Abu Sa'id Al-Khudri m menceritakan bahwa 
Ali bin Abi Thalib pernah mengirimkan 
sebatang emas yang belum diangkat dari 
cetakan kulit yang disamak dari Yaman 
kepada Rasulullah $3 . Lantas Rasulullah % 
membagikannya kepada empat orang, yaitu 
Uyainah bin Badr, Aqra bin Habis, Zaid Al- 
Khail, dan yang keempat Alqamah atau Amir 
bin Thufail. Tapi ada salah seorang shahabat 
yang berkata, "Kami lebih berhak atas 
emas tersebut daripada mereka." Setelah 
berita mengenai ucapan itu didengar oleh 
Rasulullah £§, beliau pun bersabda, "Tidakkah 
kalian mempercayaiku, padahal aku adalah 
orang yang tepercaya dari langit? Aku selalu 
menerima berita dari langit, baik di pagi hari 
maupun sore hari." 

Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bermata 
cekung, kedua tulang pipi dan dahinya 
menonjol, berjanggut lebat, dan kepalanya 
gundul berdiri sambil menyingsingkan 
sarungnya kemudian berkata, "Wahai 
Rasulullah! Bertakwalah kepada Allah!" Nabi 
^ bersabda, "Celaka kamu, bukankah di 
muka bumi ini akulah yang paling bertakwa 
kepada Allah?" Kemudian orang itu berpaling. 
Lantas Khalid bin Al-Walid berkata, "Wahai 
Rasulullah, izinkan aku menebas batang 
lehernya!" Nabi bersabda, "Jangan, bisa 
jadi ia juga mengerjakan shalat." Khalid 
menimpali, "Berapa banyak orang yang 
shalat mengatakan dengan lisannya sesuatu 
yang tidak sesuai dengan hatinya." 
Rasulullah bersabda, "Aku tidak diperintah 
untuk membelah hati manusia atau 
membedah perut mereka." Kemudian Nabi 
memandang orang itu ketika hendak beranjak 
pergi seraya bersabda, "Sesungguhnya dari 
nasab orang ini akan ada satu kaum yang 
senantiasa membaca Al-Ourian tapi tidak 
sampai ke tenggorokan mereka. Mereka 


keluar dari agama (ketaatan) dengan cepat 
secepat anak panah melesat dari busurnya " 
Saya menduga beliau juga bersabda, 
"Seandainya aku menjumpai mereka 
sungguh aku akan membunuh mereka seperti 
terbunuhnya kaum Tsamud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid diutus 
ke Yaman sebelum haji wada' (61)) 

Penjelasan 

pj\ £ : Yaitu kulit yang disamak dengan 
qirih, qirth adalah sebuah biji-bijian yang 
masyhur, dari kulit penutup biji-bijian 
ini muncul seperti adas, termasuk jenis 
pepohonan berduri. j; fi : Tidak 
dipisahkan dari tanah. ’Jl : Kedua 
matanya cekung. 

: Kedua pelipisnya menonjoL 
j&il : Dahinya naik. ilJJJl <iS : Jenggotnya 
lebat. jjile. : Menyalahi tradisi orang Arab 

yang membiarkan rambut tumbuh. cM 0 ' : 
aku mencari, JUi : Memalingkan tengkuk, 
& : Dari keturunan, aij : Lidah mereka 
basah karena selalu membaca Al-Qur’an, 
atau karena suara mereka merdu. ^31 5 * 

: dari Islam. jLpl \S : Yaitu seperti lesakan 

anak panah ketika terlepas dari sisi lain. : 

Buruan yang dipanah. 


HADITS KE-641 

(ilft 4S1I (fjfej doa*. 

<jju ij a Jl& i)l)l 4JJl Jj C :J\S 

£ fy k £y£ : Jy5 

^ *6ly^ 5 jv"5 ‘(“4^ 


389 



^iiJI «VS*i» vijj S'! jJaiJl l$ j£i 

jJj S'! jiJjll <5ji ^ 

Uj ^ ijt 'H :0^ill JSUiai «-A^ V' : J (£>t**J' 

(*# J* 1 * j' V ‘‘U 5 # 

Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah g$ bersabda: 'Akan 
muncul di tengah-tengah kalian suatu kaum 
yang mana kalian akan menganggap remeh 
shalat kalian bila melihat shalat mereka, juga 
puasa kalian bila melihat puasa mereka, 
serta amal kalian bila melihat amal mereka. 
Mereka membaca Al-Qur'an, namun tidak 
sampai ke tenggorokan mereka. Mereka 
keluar dari agama secepat anak panah 
melesat dari busurnya. Jika melihat pada 
mata panahnya, tidak terdapat apa-apa, 
pada batangnya, tidak terdapat apa-apa, 
pada bulunya juga tidak terdapat apa-apa, 
dan meragukan bila dipasang pada tali 
busur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-OuKan” 
(66), Bab: Riya' dalam membaca AI-OuKan, 
mencari makan dengannya, atau sombong 
dengannya (36)) 

Penjelasan — 

^ : Ha ti mereka tidak memahami 
dan mereka tidak memetik manfaat dari Al- 
Qur’an yang mereka baca, 
irfj" cji : Nabi jj$g menyamakan 

keluarnya mereka dari agama dengan anak 
panah yang tepat sasaran, masuk ke sasaran 
lalu keluar seketika itu juga, karena cepatnya 
anak panah keluar dari sasaran lantaran 
kuatnya orang yang memanah, tidak ada 
bagian panah yang menempel pada sasaran. 


j : Bulu yang terdapat pada anak panah. 
iSj US 3 : Yaitu yang memanah merasa ragu, 
o^jl j : Tempat masuknya anak panah, di 
tempat itu tidak ada sedikit jejak lesakan 
panah, maksudnya; anak panah yang 
dilesakkan menembus sehingga tidak ada 
sedikit pun bagian dari anak panah yang 
melekat pada sasaran, seperti itu juga dengan 
bacaan mereka yang sama sekali tidak 
memberi mereka manfaat 


HADITS KE-642 

UUfr 4JJI (ffOj -U? 

iAc. <UJl 4 JpM* 4ii\ Ujjo :jtj 

jAj «UI | M>j 

:Jlil j \yMj \j : jUl JA 

0)***aiy 03 Jofi-I bl JjJU 

5oll jbl £ ir* jj^l *J>\ oj 

a) 5^ :JllI iilfr 6^(1 

S/ 5j 

jlflll ^ <,>$' (S^ 

(Jl JiaJJ p S'! <Al*aj <Jl 

jl -U-jj S'! 

tibli Ji^iaJL; ju <ui j^j Sli tii’jjjtoj 
Jll JJ aIs Sll 
jio jl «y 1 JO JJU j4-j 

jjfliil Jp 6- » ^' 

vio^il IjA (^1 -tgJali I J\5 


390 



5' -4*5 <j&j 4&I 4&I 

( j4^' 3 iXiy»\i <i*fl U13 ^ 

^iJl Oju ^ AjJ| oj£j tAj 

^jJi jJJuj aIIp 4JJ| 

<j ;^Jl oU^b ^ to :v Sldl V kT 'W :<i ^jUJI *»>t) 

W' 

Abu Sa'id Al-Khudri m menceritakan, "Pada 
saat kami bersama Rasulullah $jj yang 
sedang membagi-bagikan (harta rampasan), 
beliau didatangi oleh Dzul Khuwaishirah, 
yaitu seorang laki-laki dari Bani Tamim, ia 
berkata, 'Wahai Rasulullah, berbuat adillah 
engkaul' Maka beliau berkata, 'Celaka 
kamu, siapa yang dapat berbuat adil jika aku 
tidak berbuat adil? Sungguh kamu (sebagai 
pengikutku) akan mengalami keburukan dan 
kerugian jika aku tidak berbuat adil/ 

Lantas Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, 
izinkan aku untuk menebas batang lehernya!' 
Beliau berkata, 'Biarkanlah ia, karena ia nanti 
akan memiliki teman-teman yang mana salah 
seorang dari kalian akan menganggap sedikit 
shalatnya jika melihat shalat mereka, dan 
puasanya jika melihat puasa mereka. Mereka 
senantiasa membaca Al-Our'an namun tidak 
sampai ke tenggorokan. Mereka keluar dari 
agama secepat anak panah melesat dari 
busurnya. Saat dilihat mata panahnya maka 
tidak didapatkan apapun, lalu dilihatlah 
batang panahnya namun tidak didapatkan 
apapun, lalu dilihatlah lubang anak panahnya 
namun tidak didapatkan sesuatu pun, lalu 
dilihatlah bulu anak panahnya namun tidak 
didapatkan apapun. Ternyata anak panah 
itu telah lebih dahulu menembus kotoran dan 
darah. 

Ciri-ciri mereka adalah laki-laki berkulit 
hitam yang mana salah satu dari dua lengan 
atasnya seperti payudara wanita atau seperti 


potongan daging yang bergerak-gerak. 
Mereka akan muncul pada masa timbulnya 
firqah-firqah (golongan-golongan)."' 

Abu Sa'id berkata, "Aku bersaksi bahwa aku 
mendengarhadits ini dari Rasulullah j|jdanaku 
juga bersaksi bahwa Ali bin Abu Thalib telah 
memerangi mereka dan aku bersamanya 
saat itu. Kemudian dia memerintahkan untuk 
mencari orang tersebut, lalu orang itu pun 
didapatkan. Orang itu pun dihadirkan hingga 
aku dapat melihatnya persis seperti orang 
yang dijelaskan ciri-cirinya oleh Nabi |§." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-akhlak terpuji " 
(61), Bab: Tanda-tanda kenabian dalam 
Islam (5)) 

Penjelasan 

lili (LJy : Mashdar dari kata qasamtusy syai' 
fanqsama (aku membagi sesuatu). ‘Ji : 
menyepelekan. : Jamak tarquwah, 

yaitu tulang antara tenggorokan dan pundak, 
maksudnya bacaan mereka tidak diangkat 
dan tidak diterima Allah karena Allah tahu 
seperti apa keyakinan mereka. : Mereka 
keluar dengan cepat. & : Dari agama 
Islam dan mendapat bagian apapun. 

brt oj ’A Uf : Fa’ilah bermakna 

mafulah, yaitu buruan yang dipanah. J) 
: mata panah. : Rashafah adalah 
kata tunggal rashaf, yaitu tali yang dibuat 
untuk senar panah, dilekukkan di atas lubang 
tempat masuk anak panah, bentuk mashdar- 
nya rashf. Rashafas sahm artinya memasang 
anak panah di lubang tempat masuk anak 
panah. : Kayu anak panah sebelum diberi 

bulu dan mata panah, disebut demikian 
karena kayu anak panah diarut hingga ringan. 
:S1 j : Jamak qadzdzah, yaitu bulu yang ada 
pada anak panah. &L ji : Yaitu anak panah 
mendahului, : Sesuatu yang bercampur 
dalam perut dan darah, namun keduanya 
tidak menimbulkan bekas padanya, bahkan 
keduanya keluar setelahnya, demikian 


391 



halnya orang-orang Khawarij, mereka tidak 
bergantung padalslam meski sedikit pun. jL&T 
: Tanda mereka, aJULc . : Adhad adalah bagian 
tangan antara siku dan pundak (lengan). 

: Potongan daging. : S 
alah satu ta’-nya dibuang untuk meringankan 
bacaan, artinya bergerak, pergi, dan datang 
lagi, kata ini aslinya tiruan suara air di perut 
lembah ketika mengalir deras, kelompok ini 
(Khawarij) muncul pada masa perpecahan 
kaum muslimin. 


ANJURAN MEMERANGI ORANG- 
ORANG KHAWARIJ 

HAD1TS KE-643 

j\5 ifi. tf)1 « 14 ^ -MT 

0^3 «jJL-j 4JJl 4JJ1 Jj-wj 

O 1 pUJljl (jA 

4*i& iul fiil *S» , *y* > 

«S? tijjdi Jjs 

tjaAjiiSl! Ujjll pjUjI 

fj4 p-6-^ 

j ijJI oU^lc oU 0 v bT n y «5jUJI «^t) 
(f^ 

Alias berkata, "Jika aku sampaikan kepada 
kalian tentang urusan Rasulullah sgjj, sungguh 
terjatuhnya diriku dari langit lebih aku sukai 
daripada berdusta atas nama beliau $g. 
Dan jika aku sampaikan kepada kalian 


tentang urusan antara aku dan kalian, maka 
sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. 
Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, 
'Kelak di akhir zaman akan datang suatu 
kaum terdiri dari orang-orang muda belia 
dan lemah akalnya. Mereka berbicara 
dengan sebaik-baik ucapan manusia (Al- 
Oui^an). Namun mereka keluar dari agama 
secepat anak panah melesat dari busurnya. 
Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan 
mereka. Karena itu, di mana saja kalian 
menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. 
Sebab membunuh mereka adalah pahala 
di hari Kiamat bagi siapa yang dapat 
membunuhnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-akhlak terpuji" 
(61), Bab: Tanda-tanda kenabian dalam 
Islam (5)) 

---Penjelasan 

: Runtuhkan. : Ada beberapa dialek 
untuk kata ini; khad’ah, khuda’ah, dan 
khada’ah, jamak kata khadi’, khid’ah (tipuan) 
dilakukan dengan tauriyah dan mengingkari 
janji. iliii- : Orang-orang yang masih 
belia. : Akal mereka lemah. 

uji\ <Sy & 6j : Maksudnya Al-Qur’an. 

U£- : Jamak hanjarah, yaitu ujung 
kerongkongan yang terlihat menonjol dari 
luar tenggorokan, hulqum adalah saluran 
makanan dan minuman, pendapat lain 
mengartikan; hulqum adalah saluran 
pernafasan, dan marT adalah saluran 
pernafasan, saluran makanan dan minuman 
berada di bahwa hulqum, maksudnya, orang- 
orang Khawarij mukmin di lisan, tapi tidak di 
hati. 


KHAWARIJ ADALAH SEBURUK-BURUK 
MAKHLUK 


392 



HADITS KE-644 


HADITS KE-645 


-UI 

C ji ,y J 4 IJ cji :j\f 

:j\5 Uj-Si JjSj jJuj 4 -*JlC- 4»! 

AS* : <|W l 5-^ t5jA|3 ‘dj*-? 

<>? ‘f-fel!/ S/ ‘51^ 5j v«j fjs 

'k?. S' (Sf <3jd* 

■djj o - vV v : Oi-^ ijil tbL-l <>Jc£ AA ^3 lSjUJI 

(*& Y o'j ‘UJUJ £,!>! Jld 


Hadits Sahi bin Hunaif. Yusair bin Amru 
mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada 
Sahi bin Hunaif, 'Apakah engkau pernah 
mendengar Nabi membicarakan suatu hal 
tentang Khawarij?' 

la menjawab, 'Aku pemah mendengar beliau 
bersabda sambil beliau arahkan tangannya 
menuju Irak: Dari sanalah muncul suatu 
kaum yang senantiasa membaca Al-Our'an 
namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. 
Mereka keluar dari Islam secepat anak panah 
melesat dari busurnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tobat orang-orang 
murtad" (88), Bab: Tidak memerangi Khawarij 
untuk ketenangan dan agar manusia tidak 
lari darinya (7)) 


Penjelasan - 

*SL> : Menjulurkan tangan, j 3 : Arah 

Irak. 


HARAMNYA ZAKAT UNTUK NABI M 
BESERTA KELUARGA BELIAU (BANI 
HASYIM DAN BANI MUTHALIB) TAPI 
TIDAK UNTUK SELAIN MEREKA 


5^ : j'! «Aifi- 4A11 (S&j l'Ji'J* ‘J\ -•Hd 
»U£> j-kJb (Jjj |Ju^ aJlC- 4jjl 


J5- 'qa I iij «O^IL II* i ^3 * jjcil 

0^3 UajU-I ii-li ‘ tiUJu jCaJo 
aIIc. iin 4&1 A^)j caI| £ 

(Jl t)l UI :JIa3 <4*3 \^>y>-[3 


43JUd)l Ci*r ^ lj *j/ 4JlC- <Ull ^m9 


>**£■ j*sll iijrf JL>-i ulj oV otf tl^j 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah sg§ 
pemah diberi kurma ketika tiba musim 
panennya. Saat itulah seseorang membawa 
kurmanya dan yang lain juga membawa 
kurmanya. Hingga akhirnya di sisi beiiau 
terdapat bertumpuk-tumpuk kurma. 
Tumpukan kurma itu pun menjadi mainan 
Hasan dan Husein 1 g. Salah satu di antara 
keduanya lantas mengambil sebutir kurma 
tersebut dan memasukkannya ke dalam 
mulutnya. Ketika Rasulullah melihatnya, 
beliau mengeluarkannya dari mulutnya 
seraya bersabda, 'Tidak tahukah kamu 
bahwa keluarga Muhammad (Bani Hasyim 
dan Bani Muthallib) tidak boleh memakan 
harta sedekah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakar (24), Bab: 
Mengambil zakat kurma ketika telah masak 
(57)) 

— -Penjelasan- 

(•!>? iic : Ketika kurma dipetik dari 
pohonnya. Ujf : Sesuatu yang menumpuk 
seperti timbunan. JT $ : Mereka adalah 

Bani Hasyim dan Bani Muttallib. 


393 



HADITS KE-646 

£g2Jl (ji- «UC- 4&I oJjJa iio-L>- -*\f\ 

jl 4^4$ : <Jti ‘fJu»3 *5 l& 4&1 j-* 

p Jp 4ia|tw oj!i)l i>\I 

l^.giU i a£ x *0 £)j£sq jjl 

j 5j-j J&-j lij «jU to :*JajilH i_ibS" lo :j (^jUOI 

(*>« 

Abu Hurairah ase meriwayatkan dari Nabi , 
beliau bersabda: "Sungguh, ketika aku pulang 
ke rumah keluargaku aku menemukan buah 
kurma berserakan di atas tempat tidurku. 
Lantas aku mengambilnya untuk kumakan. 
Namun, aku menjadi takut kalau-kalau kurma 
merupakan kurma sedekah. Akhirnya aku 
meletakkannya kembali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Barang Temuan" (45), 
Bab: Apabila mendapat kurma di jalan (45)) 

HADITS KE-647 

y> :j\l <£!£ &\ &Oj jjA -UY 
SjJ : JUs (A^jJLuJa jU. Zij «uifr i&l J^> 

^ 55 j 'Ja C)\ 

j* .j«i U t ™ 

Anas m berkata, "Nabi ^ pernah berjalan 
melewati buah-buah kurma yang jatuh 
berserakan. Lantas beliau pun bersabda, 
'Kalau kurma-kurma ini bukan kurma sedekah 
pasti aku sudah memakannya.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Perkara yang harus dijauhi dari perkara 
syubhat (4)) 


NABI DAN KELUARGA BOLEH MAKAN 
HADIAH YANG HADIAH ITU TADINYA 
SEDEKAH BAGI ORANG LAIN 

HADITS KE-648 

Ji 5' «iifr 4>3l (j jfj -*\LA 

«SJj ji Jp gj jjLij jfcStJu <UJ| 

\23 jij Lfelc. Ja :Jul 

(«JuaJl cJ I jj vjV ’W :5'0 I » «■ = j tfjUJI 4^5-i) 

Anas juse meriwayatkan bahwa Nabi $5 pernah 
diberi sepotong daging yang sebelumnya 
disedekahkan kepada Barirah. Maka beliau 
bersabda, "Daging ini sebagai sedekah bagi 
Barirah namun sebagai hadiah bagi kita." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Jika 
sedekah beralih (ke orang lain) (62)) 

Penjelasan 

liJjij Juli : Maksudnya daging, kata 
‘alaiha disebut lebih dulu sebagai mubatada' 
untuk mengkhususkan sesuatu, yaitu tidak 
apa-apa bagi kita karena sifat dan hukumnya 
sebagai sedekah sudah hilang, karena daging 
tersebut menjadi milik Barirah, setelah itu 
menjadi daging, larangan di sini bukan untuk 
daging itu sendiri. 


HADITS KE-649 

Jp j&j 4JL)I J-^ J>5 :cJli 


394 



*&• ^ :cJUl hj* j* jlil 

^ c«£*j jpl StiJI ^ aI u wS &Jl aj oJjo 
'4^' a£ 1*j 1 : JUi A3JU»JI 
(«j-JI oJyj. lil V U V :5VS*H v lsS* u :j ^UJI ^1) 

Ummu Athiyah Al-Anshariyyah ® berkata, 
"Nabi $gj pernah masuk menemui Aisyah «s 
kemudian bersabda, 'Apakah kalian memiliki 
sesuatu (untuk dimakan)?' Aisyah menjawab, 
'Tidak ada, kecuali daging kambing yang 
dikirim buat kita oleh Nusaibah yang 
sebelumnya dikirimkan (diberikan) untuknya 
sebagai sedekah/ Maka beliau bersabda, 
'Sedekah itu telah sampai kepada tempatnya 
yang halal (untuk aku makan)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Jika 
sedekah beralih (ke orang lain) (62)) 

Penjelasan 

\$ 4 - «iifc Ai : Telah tiba di tempatnya, yaitu 
ketika seekor kambing disedekahkan kepada 
Nasibah dan menjadi hak miliknya, ia berhak 
mempergunakan kambing itu, apa itu dijual 
atau yang lain, selanjutnya ketika Nasibah 
menghadiahkan kambing itu kepada Nabi 3£jj, 
kambing beralih dari hukum sedekah menjadi 
hadiah, sehingga beliau boleh menerima dan 
memakannya. 


NABI m MENERIMA HADIAH 
DAN MENOLAK HARTA SEDEKAH 

HAD1TS KE-650 

5^ «aIE 43)1 c$?j 

Q\ IS| <r Lj aJlc- 4JJl 4J)1 

jli jl| 0 ls p AjMhi :a!Z jil 


J5 «jjulj aJlC' 43)1 o jL 

(tijll JjJ V :Ul o\ :J *^j.i) 

AbuHurairah ssk berkata, "Apabila Rasulullah 
M diberi makanan, beliau menanyakannya 
terlebih dahulu apakah ia sebagai hadiah 
atau sedekah. Jika dijawab sedekah maka 
beliau berkata kepada para shahabat 
beliau, 'Makanlah itu!' dan beliau tidak ikut 
memakannya. Namun jika dijawab sebagai 
hadiah, maka beliau mengulurkan tangan 
lalu makan bersama para shahabatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Menerima hadiah (7)) 


DOA UNTUK ORANG YANG DATANG 
MEMBAWAKAN SEDEKAH 

HADITS KE-651 

5^* -'J15 4 jjl jj)l 43)1 -*\o) 

^ |4j 5 oUl Lsj aJLp 4))1 .j*# 

oVJVd jT Jp j^Iil 

Ajicjj r UVl (-»\j 'U riSjll ujbS” fl t£)Udt 

(JJjuoJI i_o-La) 

Abdullah bin Abu Aufa berkata, "Apabila 
Nabi jg didatangi oleh suatu kaum 
dengan membawa sedekah, maka beliau 
mendoakan: 'Ya Allah, berilah ampunan dan 
rahmat kepada keluarga fulan/ Lantas ayahku 
datang kepada beliau dengan membawa 
sedekahnya, maka beliau mendoakanya, 'Ya 
Allah, berilah ampunan dan rahmat kepada 
keluarga Abu Aufa.'" 


395 



(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Shalat imam dan doanya bagi orang yang 
bersedekah (64)) 


Penjelasan 

: Dengan zakat maal mereka. 

0^ JT : Ampuni dan rahmatilah 

mereka. 


396 



BAB 13 
PUASA 


KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN 

HADITS KE-652: 
j\! :jli «Ufi. 4JJl (jffJ ejjyb 
^4^1 <3^^ '1*^5 4jji ajji 

o^jI cJtlcj gllljl C»»t*5 
cJlJuj 

jt O^J Jt£» J*> vV 8 'f* : <^ 

(?o\-^*j ^4- 

Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah 
bersabda, "Apabila bulan Ramadhan 
datang maka pintu-pintu langit dibuka, 
sedangkan pintu-pintu Jahannam ditutup dan 
setan-setan dibelenggu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Disebut 
Ramadhan atau bulan Ramadhan? (5)) 

Penjelasan 

tUili 4»#f : Ada yang menyatakan, kata-kata 
ini buatan para perawi, dan aslinya adalah 
pintu-pintu surga. 

cgcl Jl (JlJJLj : Yaitu dibelenggu dengan 
rantai secara hakiki, maksudnya adalah 
setan-setan yang mencuri dengar, mereka 
ini dibelenggu selama siang hari Ramadhan, 
tidak pada malam-malam Ramadhan, karena 


mereka terhalang mencuri dengar pada masa 
turunnya Al-Qur’an, sehingga mereka lebih 
dibelenggu demi menjaga Al-Qur’an. 


WAJIBNYA BERPUASA RAMADHAN 
DAN BERBUKA KARENA MELIHAT 
HILAL 

HADITS KE-653: 

(U 4 I& &i (gbj 4il xS -w 
jjllwj aJ L fr 4JJl ^9 4JJI £ ■ 

S :jul 

<(lll Jji i_»L W :^oll ubf T* : j 

{\jAj*ai pSjtj lij pL-j kSc- 

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg menyebutkan tentang bulan 
Ramadhan. Lalu beliau bersabda, "Janganlah 
kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal 
dan janganlah pula kalian berbuka hingga 
kalian melihatnya. Jika kalian terhalang 
oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya 
(genapkanlah 30 hari)." 


397 



(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Sabda 
Nabi gg: "Apabila kalian melihat hilal, maka 
berpuasalah" (11)) 

Penjelasan 

ttf Ji : Yaitu jika bulan Sya’ban tidak 
digenapkan tigapuluh hari. 

‘Ys Ji % : Yaitu hingga kalian melihat 
hilal, maksudnya bukan hingga semua orang 
melihat hilal dimana setiap orang harus 
melihat, cukup penglihatan sebagian saja, 
sebanyak bilangan yang memberlakukan 
segala hak; dua lelaki adil. 

^ o)* : Ketika kalian terhalang 
mendung untuk melihat hilal untuk puasa 
atau berbuka. 

55 : Mereka menjelaskan, makna kata- 

kata ini adalah memperkirakan bilangan 
tigapuluh hari, yaitu perhatikan awal bulan 
lalu hitunglah selama tigapuluh hari. 


HADITS KE-654: 
j\5 : jV3 i -lot 

IjJjb jiljl rjJuy aIIc 
1 .olfcj I jSjbj :Jll 50^ 

oiAzj ^ sji 

Jjij f* ■'A :j tSjUJl 4»y».\) 

Oj+Ji 

Ibnu Umar berkata, "Nabi gg bersabda, 
'Bilangan bulan itu adalah sekian, sekian 
dan sekian. 1 Yakni, tiga puluh hari. Kemudian 
beliau melanjutkan, 'Dan sekian, sekian, 
dan sekian.' Yakni, dua puluh sembilan. 
Beliau menyatakan, Terkadang 30 hari dan 
terkadang 29 hari.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (6), Bab: Li'an 
(25), Firman Allah Ta'ala: "Dan orang-orang 
yang menuduh isterinya (berzina)"). 

HADITS KE-655: 

4&I doui- -loo 

S «Slil £»l UI :jli £j| (jjLlj aJl£ 4JJ| 

0JJ9J **■**§ 

-Al J-» gjJi Jy v»b "f r< : (i *V-5) 

(<- -i- Y_J Y jjLw) A-lft 

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi |j§ 
bersabda: "Kita ini adalah umat yang ummi, 
yaitu tidak bisa menulis dan juga menghitung. 
Satu bulan itu (jumlah harinya) sekian dan 
sekian, yakni terkadang berjumlah 29 hari 
dan terkadang 30 hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Kami 
tidak menulis dan menghitung (13)) 

Penjelasan 

: nisbat kepada umm, yaitu tetap berada 
pada kondisi seperti saat dilahirkan ibu. 

Yj : kami tidak mengetahui perhitungan 
dan pergerakan bintang-bintang, sehingga 
kami tidak dipaksa untuk mengetahui 
waktu puasa ibadah, dan apapun yang 
kami perlukan untuk mengetahui hitungan 
ataupun baca-tulis, karena ibadah kita terkait 
dengan pertanda-pertanda dan hal-hal yang 
sudah jelas. 


HADITS KE-656: 

Jvl : jli tils. AUl Sjy* ^ -101 

jjI jli : JI5 Jl cjLLij *Ju6 iul ^9 ~£}\ 


398 



I^jkdlj \jAy& fLj aJLc 4JJ\ 

5C«i) Slf p^-a.lc. ^ jll 

5«Su 

<dll Jji «-»L W :^*o!I i_)bS" f* :<^ (j^Udl <»^i-i) 

(l^kili Oj^jtj bjj J^lAl J^jlj lij ^Ly <Ae- 

Abu Hurairah se berkata, “Nabi gjj 
bersabda"— atau ia berkata—, “Abui Qasim 
M bersabda, "Berpuasalah kalian karena 
melihatnya (hilal) dan berbukalah karena 
melihatnya pula. Jika kalian terhalang oleh 
awan maka sempurnakanlah bilangan hari 
bulan Sya'ban menjadi 30 hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Sabda 
Nabi jg: "Apabila kalian melihat hilal, maka 
berpuasalah dan apabila kalian melihatnya, 
berbukalah" (11)) 

Penjelasan 

££• 6)» : Berasal dari kata ghaba yaitu sesuatu 
seperti kabut di langit, maksudnya jika hilal 
tidak terlihat bagi kalian. 


JANGAN MENDAHULUI RAMADHAN 
DENGAN PUASA SEHARI ATAU DUA 
HARI 

HADITS KE-657: 

ajji csej sj y -i«v 

fe b£=k 6' s % c£*i j' fjj 5^j 

j£M dUi jLk p i iij-tf» 5^ 

'i! v->b 't :^all obS" T'* : j i5jti»JI 4»y»-') 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Janganlah salah seorang 
dari kalian mendahului bulan Ramadhan 
dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali 
jika seseorang sudah biasa melaksanakan 
puasa (sunah), maka ia boleh berpuasa 
pada hari itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Ramadhan tidak didahului dengan puasa 
sehari atau dua hari (14)) 


TERKADANG BILANGAN BULAN ITU 
DUA PULUH SEMBILAN HARI 

HADITS KE-658: 

<U) i £gi)l 5' f I -loA 

Uld {lj$Jt» Alft' (jAiu Jp J^*Jj ui. Lv 
l^lj jl j4*Lc- Lajj 

Ji*Ja S/ 6' fiil Ij :iJ jlid 

lijj ajLmS jj£=u O' :J15 Ij^i 

S yriA 1-jL W :^KJI ob£” 1Y :j tSjUOI <*yi-t) 
r'-j <&' 

Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi 
pernah bersumpah untuk tidak menemui 
sebagian dari istri-istrinya selama sebulan. 
Ketika telah berlalu 29 hari, di waktu pagi 
ternyata beliau menemui mereka. Maka, 
ditanyakanlah kepada beliau, "Wahai Nabi 
Allah, bukankah Anda telah bersumpah untuk 
tidak menemui mereka selama satu bulan?" 
Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya 
bilangan bulan itu terkadang berjumlah 29 
hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Nabi 
mendiamkan istri-istrinya di luar rumah 
mereka (92)) 


399 



DUA BULAN YANG TIDAK AKAN 
BERKURANG 

HADITS KE-659: 

“Ufr 4A)1 »j£su [J>\ doO»> -"\o^ 

ijLkiij Sl jV^ii : JIS tj 'lltj aIIc- 4&1 Jj? 

jij jUkij l^JSi 

Abu Bakrah «e meriwayatkan dari Nabi 
£g bersabda: "Dua bulan yang tidak akan 
berkurang, yaitu dua bulan Id, bulan 
Ramadhan, dan Dzulhijjah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Dua 
bulan Id tidak berkurang (1 2)) 1 

---Penjelasan 

oLiilj Sl : Mubatada' dan khabar. Zain 
bin Munir menjelaskan, maksud kurang dari 
sisi bilangan pada kedua bulan ini tertutupi 
oleh keberadaan keduanya sebagai bulan 
besar, sehingga tidak bisa disebut kurang, 
berbeda dengan bulan-bulan lain. Al-Baihaqi 
menyatakan dalam Al-Ma’rifat, kedua bulan 
ini disebut secara khusus karena berkenaan 
dengan hukum puasa dan haji. Hal yang s am a 
juga dipastikan An-Nawawi, ia menyatakan, 
inilah yang benar dan menjadi tumpuan, 
dan berbagai keutamaan dan huk um 
terkait kedua bulan ini benar adanya, entah 
bulan Ramadhan berjumlah tigapuluh atau 
duapuluh sembilan hari, baik bertepatan 
dengan wukuf (tanggal 9 Dzulhijjah) ataupun 
yang lain. 

khabar untuk mubtada' yang 
dibuang, yaitu l#£ ui , ra/a' sebagai badai 


PENJELASAN TENTANG SIFAT FAJAR 

HADITS KE-660: 

:J\S «ilfr A&\ (s?j ijJS- -*\*\« 

dfoti (J^) UJ 
Jllfr J\j JUp jl (£$1 Jail 
jl cJuLjts ( (jkZjl 

Jp jii 

tiUi uli : JUs «cUi SJ tjJlUj Alifr 4A1I 

j£>Gj jJjl 

yo dj* 'f** 4a-^-l) 

ute" d»- 

Adi bin Hatim m berkata, "Ketika sampai 
kepadaku berita tentang turunnya ayat, 
'Hingga terang bagi kalian benang putih 
dari benang hitam/ maka aku mengambil 
benang hitam dan benang putih kemudian 
aku letakkan di bawah bantalku untuk kulihat 
pada sebagian malam. Namun, keduanya 
tidak tampak olehku. Maka, keesokan 
paginya aku pergi menemui Rasulullah 
lalu kuceritakan hal itu kepada beliau. Beliau 
lantas bersabda, 'Sesungguhnya yang 
dimaksud dengan hal itu adalah gelapnya 
malam dan terangnya siang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan makan minumlah hingga 
terang bagimu" (16)) 

Penjelasan--- 

JUc. jl : Tali. J % : Tidak nampak olehku. 


1 Maksudnya, nilai keduanya tidak berkurang dalam arti 
kebesaran karunia Allah yang diturunkan pada dua bulan 
tersebut. 


400 



HADITS KE-661: 

IpSj) cJjil :Jll «ojuj J4^w i^o -1*11 

‘J^> j?tjiJl ££ Jjo ia«iM 

JaJM £ |LftjL>t iajj t^Jall IjilJI ISI 
c^*i <J^ ^ 'd Jjd *SJ-»S(I ia-^lj jklj^l 

aSI Ijllia j?uJI ££ jJu 4JlJl Jjill 4 

ji^!3 jilidi 

l_j3Sj :Jl*j 4Ul Jji i_jU \"\ :^a)l <_AjS* T* :j *^p-l) 

(Cftei J» 'j^b 

Sahal bin Sa'ad berkata, "Ketika turun ayat, 
'Dan makan minumlah kalian hingga terang 
bagi kalian benang putih dari benang hitam/ 
dan belum diturunkan ayat 'Dari fajar/ ada 
beberapa orang yang apabila mereka 
hendak berpuasa maka salah seorang di 
antara mereka mengikatkan seutas benang 
putih dan benang hitam pada kakinya. Dan 
ia masih tetap meneruskan makannya hingga 
jelas terlihat perbedaan benang-benang 
itu. Sesudah itu, Allah pun menurunkan ayat, 
'Dari fajar/ sehingga mereka pun mengetahui 
bahwa yang dimaksud dengannya (benang 
hitam dan benang putih) adalah malam dan 
siang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan makan minumlah hingga 
terang bagimu" (16)) 

HADITS KE-662: 

AUl Ajdl j|jl ^jj| —11? 

S^jd b\ 
l f' o5' 


O& IM ‘-’b " sOlaSll v-AlS” V : j 

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah 
jg bersabda, "Sesungguhnya Bilal 
mengumandangkan azan saat masih malam. 
Karena itu, makan dan minumlah hingga Ibnu 
Ummi Maktum mengumandangkan azan." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Azan orang buta apabila ada orang yang 
memberitahunya (1 1 )) 

Penjelasan 

jlL o’ji yaitu mengumandangkan azan 
shubuh di malam hari. 


HADITS KE-663: 

&\ li|\c IjjS- -nr 

dc- ajji 4s\ jd <jlL jSjj 5 ^ 

4Sl3 f I £i\ 

^StlJI ^JJL jSjj Sl 

*Ul JjS <_j\j W i-ibS" T’* :jj A»yi-I) 

(J^b j^y»w 'i jJ—j A-lc 

Aisyah & meriwayatkan bahwa Bilal 
biasa mengumandangkan azan saat masih 
malam. Maka, Rasulullah bersabda, 
"Makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi 
Maktum mengumandangkan azan, karena ia 
mengumandangkan azan sesudah terbitnya 
fajar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Hadits 
Nabi $§: "Janganlah sahur kalian terhalangi 
azannya Bilal" (18)) 


401 



HADITS KE-664: 

0^" Cji 4*^ ■£*& “VM- 
\ls~\j\ {£aJ&-\ jxl Z 'i : jll tjJStj <0£> <0)1 
j! jijj Ajla itfj^un {j* jSb <jlil jJ-a,*A 
(jl aJ i^uib J»Jj 

J) U*ijj AjjUtfU JlSj £**a]l jl ^9 u 31 jjju 
la^i Syj Ji- jlll jjtkfej (Jji 
(>jU)l JJ o'&' v4 w :0'&' v :j iSjUJ» to->t) 

Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa 
Nabi jg bersabda: "Janganlah azannya 
Bilal menghalangi salah seorang dari 
kalian dari makan sahurnya, karena Bilal 
mengumandangkan azan saat masih malam 
agar orang yang melaksanakan shalat 
malam dapat beristirahat (agar giat untuk 
shalat Subuh) dan membangunkan mereka 
yang masih tidur. Bilal azan tidak bermaksud 
memberitahukan masuknya waktu fajar 
maupun Subuh." 

Beliau berkata dengan isyarat jarinya dan 
beliau mengangkatnya ke atas kemudian 
menurunkannya kembali hingga berkata, 
"Seperti ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Azan 
sebelum Shubuh (13)) 

Penjelasan 

& : Sesuatu yang dimakan untuk sahur. 
g-jl : Fi’il mudhari’ dari raja’a, fi’il ini 
memerlukan satu obyek, seperti disebut 
dalam firman Allah Swt, "Maka jika Allah 
mengembalikanmu kepada suatu golongan 
dari mereka ." (At-Taubah: 83) Yaitu 

mengembalikan. 


: Orang yang shalat tahajud tidur sesaat 
agar kembali bersemangat, atau makan sahur 
jika ingin berpuasa. 

C2J : Membangunkan. 

: Agar siap-siap untuk shalat dengan 
mandi atau yang lain. 

J <3 : Ini namanya menyebut 

tutur kata untuk tindakan, maksudnya 
sebelum fajar muncul, _£!)' isim dan 
khabarnya adalah jjll o'. 

JtSj : Maksudnya, Nabi jgg berisyarat. 

: Beliau merendahkan dua jari. 

JlL' Jj : Dengan dhammah pada J*J karena 
kata ini mabni dan tidak disandarkan pada 
kata lain. 


KEUTAMAAN SAHUR DAN SUNAH 
MENGAKHIRKANNYA SERTA 
ANJURAN MENYEGERAKAN BERBUKA 

HADITS KE-665: 

:Jls iAZS' <0)1 CS^Ji ^«il - *1*\o 

^ ( 3 ^ 3 1 < 0)1 ^gJl jli 

j^-JI 

O» J' &J* i-A* '* r* :j iSjOJI 

Anas bin Malik eg& meriwayatkan, "Nabi jg 
bersabda, "Makan sahurlah kalian, 2 karena 
di dalam sahur itu ada berkah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Berkah 
makan sahur (10)) 


2 Perintah sahur di sini menunjukkan pada hukum sunah. 
Yakni makan sahur hukumnya sunah (Shahth Al-Bukhari 
Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 2/678) 


402 



- Penjelasan 

: Pola taf alu dari as-sahar, sahur 
dilakukan menjelang shubuh, maksudnya 
makan saat itu, ini jika makna tafa’ul terkait 
waktu yang terbentuk dari kata-katanya 
sendiri, karena di antara makna tafa ’ul seperti 
disampaikan Ibnu Malik dalam At-Tashil 
adalah melakukan suatu hal sedikit demi 
sedikit, sehingga sahur didapatkan dengan 
sedikit ataupun banyak makan. Perintah di 
sini untuk anjuran. 

£ oj» : sahur adalah makanan yang 
dimakan saat sahur, adapun suhur adalah 
perbuatan sahur. Terkait makna sahur 
membawa berkah, ada sejumlah alasan; 
makanan yang sedikit tersebut diberkahi 
karena membantu untuk menjalankan 
ibadah puasa, atau yang dimaksud 
berkah adalah menafikan kesusahan, atau 
maksudnya adalah agar kuat menjalankan 
ibadah puasa dan pekerjaan-pekerjaan 
lain di siang hari, memberikan semangat, 
menghindari akhlak tidak baik akibat rasa 
lapar, atau yang dimaksud adalah hal- 
hal akhirat karena menjalankan sunnah 
mendatangkan dan meningkatkan pahala. 
Qadhi Iyadh menjelaskan, mungkin yang 
dimaksud berkah di sini adalah amalan- 
amalan yang dilakukan orang sahur, seperti 
zikir, shalat, istighfar, atau amalan lain yang 
meningkatkan amal saleh, dimana jika yang 
bersangkutan tidak sahur, tentu tidur atau 
tidak melakukan amalan-amalan tersebut. 


HADITS KE-666: 

£ri 5 ' ‘CoU C?. 

jLgil fcjS- cott 

:j\i U4I0 :cJi ju jJu nj 

S- T * ' .? - • t • - 

Aji «(jjuLwj jl jJL> 


Hadits Zaid bin Tsabit, dari Anas bin Malik 
meriwayatkan bahwa Zaid bin Tsabit telah 
memberitahukan kepadanya bahwa para 
shahabat pernah makan sahur bersama 
Nabi 5 H kemudian mereka berdiri untuk 
mengerjakan shalat. Aku (Anas) bertanya, 
"Berapa jarak antara sahur dengan shalat 
Subuh?" Zaid menjawab, "Seukuran (bacaan) 
lima puluh atau enam puluh ayat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu Shubuh (27)) 

HADITS KE-667: 

U Jbd ^ : JVd jdlj aIIp 4&I 

jfiiSl 

(jUti^l wAj t» r * <i>AM 

Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Manusia akan 
senantiasa berada dalam kebaikan selama 
mereka biasa menyegerakan berbuka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Bersegera berbuka (45)) 


HABISNYA WAKTU BERPUASA 
DAN BERAKHIRNYA WAKTU SIANG 

HADITS KE-668: 

jljill JjSjj «\I 4A JJJ1 j3l ISI :jjuj 


403 



(j»£La)l jki i_jL IX :f yd\ f* .'(j i£>\»wJl 4^-^i-i) 

Umar m berkata, "Rasulullah bersabda, 
'Jika malam telah datang dari sana (timur) 
dan siang telah berlalu dari sana (barat), 
serta matahari telah terbenam, maka orang 
yang berpuasa telah memasuki waktu 
berbuka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Kapan 
orang yang puasa diperbolehkan berbuka? 
(43)) 

- Penjelasan 

Oi 'ij : Yaitu dari arah timur, 
o* j$j : Yaitu dari arah barat. 

.jUlu : Dibatasi dengan terbenamnya 
matahari sebagai isyarat bahwa syarat 
datangnya malam dan* berlalunya siang 
terjadi melalui media terbenamnya matahari, 
bukan karena sebab lain. Meski ketiga hal 
ini pada dasarnya saling berhubungan, 
namun kadang secara nyata tidak saling 
berhubungan, karena kadang malam 
muncul dari arah timur padahal tidak 
secara hakiki, karena adanya sesuatu yang 
menghalangi matahari, demikian pula terkait 
berlalunya malam. Untuk itu, berlalunya 
siang dan datagnya malam dibatasi dengan 
terbenamnya matahari. 


HADITS KE-669: 

& : JVl tilft &\ jjl do 

JUi ijjUti ij 4)1 ^0 4)1 Jj 4 <j . 4 » 
tjlLiJl 4)1 jjJu 3 G :<J\i Jjj). : 

4J)1 \j :J\3 J Jjil. : 

p \Cjj&A tiJ ijjLs ^ Jjil : jll 


££ ,J4J1 |m)1j ISj :Jld |«J 0 X 0 

Jlail jli U4A 

jA-J\ (j <_>L YT Y’’ :(j tjylidl 

Ibnu Abi Aufa m berkata, "Kami pernah 
mengadakan perjalanan bersama Rasulullah 
lalu beliau berkata kepada seseorang, 
Turunlah dan siapkan minuman untukku/ 
Orang itu menjawab, 'Wahai Rasulullah, 
bukankah matahari masih tampak? 
Beliau berkata lagi, 'Turunlah dan siapkan 
minuman untukku/ Orang itu menjawab, 
Wahai Rasulullah, bukankah matahari masih 
tampak?' Beliau berkata lagi, 'Turunlah dan 
siapkan minuman untukku/ Akhirnya orang 
itu turun lalu menyiapkan minuman untuk 
beliau. Beliau pun minum. Kemudian beliau 
melempar sesuatu dengan tangannya ke 
suatu arah seraya bersabda, 'Jika kalian telah 
melihat malam sudah datang dari arah sana 
maka orang yang puasa telah memasuki 
waktu berbuka/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
dalam bepergian dan berbuka (33)) 

Penjelasan 

’J : Di bulan Ramadhan dalam perang 
penaklukan Makkah. 

£ : Dari kata jadh artinya bercampur, 

maksudnya mencampur tepung dengan 
air, atau susu dengan air lalu diaduk untuk 
makanan berbuka. 

JJJi\ : Maksudnya cahaya matahari masih 
ada, atau sebagai khabar untuk 

mubtada' yang dibuang, perkiraannya; .ii 
JLiill atau beri’rab nashab, maksudnya; j£\ 
J-liJI, Jj ^ : yaitu menunjuk, 
liji : Yaitu ke timur, adanya beliau menunjuk 
ke arah timur karena kegelapan hanya 


404 



muncul dari arah ini ketika seluruh bagian 
matahari terbenam. 


LARANGAN PUASA WISHAL 

HADITS KE-670: 

Al ($? j 'JaS- Al alc. djji- -IV* 

jJuj ALfr Al Al JiJ^j J 6 : jvl 

C**J <Jl : Jli t «itjl :lpll cJUs>j)l 

Ji 

JU JL«j)l i_j\j IA :^alt i_jVsS” T'* : j 

/fW*» <i u-** 

Abdullah bin Umar m berkata, "Rasulullah jjjj 
melarang puasa wishal. 5 Orang-orang lantas 
bertanya, 'Bukankah Anda sendiri melakukan 
puasa wishal?' Beliau bersabda, 'Aku tidak 
sama dengan kalian karena aku diberi makan 
dan minum (oleh Rabbku)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
wishal dan pendapat bahwa di malam hari 
tidak ada puasa (48)) 

Penjelasan 

jtyl : Berpuasa tanpa berbuka selamat sehari 
atau beberapa hari. 

A 3 jUfil : Ibnu Qayyim menjelaskan, 
kemungkinan maksudnya adalah makrifat 
yang Allah berikan kepada beliau, atau 
kenikmatan munajat yang Allah penuhi 
dalam hati beliau, kebahagiaan berada 
di dekat-Nya, dan menikmati cinta-Nya. 
Ia meneruskan, siapa yang punya sedikit 
pengalaman dan cinta, tentu tahu tubuh 


3 Yaitu puasa selama dua hari atau lebih tanpa disertai 
berbuka lAI-MausO'ah Al-Fiqhiyyah Af-Kuwaitiyyah) 


sudah cukup dengan makanan kalbu dan 
ruhani, tanpa memerlukan sebagian besar 
makanan hewani, terlebih rasa bahagia 
karena meraih apa yang diinginkan dimana 
ia merasa senang karena sang kekasih. 


HADITS KE-671: 

tjfcj :j\3 iAJs. Al ojjji <jjl -“W\ 

, _ S _ *3 i > , , 

3 4JLC- 41)1 <U)1 

J-tfl 'ji tibl {jA (3^0 ^ 

Owol ,jl jtlajlj : JIS Al J *ytj \j 

Ij t(JLi4>jll Ij $1 Ijil LAfl Up 

jpM JJ : Jlil j^il \j\j p p i \jtjt 

&\ l£l 

ljL IA Y* :j (jjlivJI A»y»-l) 

(JUjJI 

Abu Hurairah m menuturkan, "Rasulullah 
ig telah melarang puasa wishal. Lalu, ada 
seorang dari kaum muslimin yang bertanya 
kepada beliau, 'Bukankah Anda juga 
melakukan puasa wishal, wahai Rasulullah?' 
Beliau pun bersabda, 'Adakah di antara 
kalian yang keadaannya sama denganku? 
Sesungguhnya, Rabbku selalu memberiku 
makan dan minum di malam hari.' 

Ketika mereka enggan menghentikan puasa 
wishal, maka beliau mengerjakan puasa 
wishal bersama mereka satu hari demi satu 
hari. Kemudian mereka melihat hilal. Maka, 
beliau pun bersabda, 'Sekiranya hilal itu 
terlambat datang, pasti aku akan menambah 
lagi puasa wishal bersama kalian.' Ucapan 
beliau ini sebagai contoh untuk menakuti 
mereka ketika mereka enggan menghentikan 
puasa wishal." 


405 



(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Ancaman bagi orang yang memperbanyak 
puasa wishal (49)) 

Penjelasan 

: Kata tanya menunjukkan celaan, 
mengesankan sesuatu yang mustahil. 

: Andai bulan ini belum berakhir, 
tentu aku tambahi kalian puasa wishal 
hingga kalian tidak mampu mengerjakannya 
lalu kalian meminta keringanan untuk 
meninggalkannya (puas wishal). 

: Yaitu sebagai hukuman bagi 
mereka, nakkala bihi tankilan, seseorang 
menjadikan orang lain sebagai pelajaran bagi 
yang lain, an-nakal artinya hukuman yang 
membuat orang lain jera. 


HADITS KE-672: 

&\ c$ej sjy* J\ -*W 
: JVl tfhtj aIIc- ajjl '^o 
(ii !£ &\ : ji| OHr* 

lA* obS” r ‘ : j iSjUiJl *»yS-t) 

(JUjH 

Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa Nabi 
^ bersabda, "Janganlah kalian melakukan 
puasa wishal (beliau mengulanginya dua 
kali)." Beliau pun ditanya, "Bukankah Anda 
juga mengerjakan puasa wishal?" Beliau 
menjawab, "Sesungguhnya aku selalu diberi 
makan dan minum oleh Rabbku. Maka, 
kerjakanlah amalan-amalan yang kalian 
mampui saja." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Ancaman bagi orang yang memperbanyak 
puasa wishal (49)) 

Penjelasan 

U 5 * : Kulliftu bi hadzal 

amr uklafu bihi, artinya aku dibebani 
suatu urusan dan aku menyukainya, yaitu 
lakukan apa yang kalian mampu, dan jangan 
memaksakan diri melakukan apa yang berada 
di luar kemampuan kalian, lalu kalian lemah. 


HADITS KE-673: 

; JV 5 doai- -tvr 

J*SS ‘ (JLlj Ajlfr 4jJl ^i)| 

4JJl £4 (j^UI 

cuL^l^l j Q jl :JUi 
<|L£=iLu cJj 

C>0t i>* i-jtT M :j iSjUiJl A^i-1) 

Anas sgs berkata, "Nabi s^j berpuasa wishal 
di akhir bulan sehingga para shahabat 
pun ikut berpuasa wishal. Ketika berita ini 
sampai kepada Nabi, beliau pun bersabda, 
'Sekiranya bulan dipanjangkan untukku, pasti 
akan aku kerjakan puasa wishal, agar orang- 
orang yang berlebihan dalam beragama 
meninggalkan sikap berlebih-lebihannya. 
Aku tidak sama seperti kalian. Sesungguhnya 
aku senantiasa diberi makan dan minum oleh 
Rabbku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Angan-angan" (94), Bab: 
Hal yang dibolehkan mengucapkan "kalau" 
(9)) 


406 



--Penjelasan 

{jjzirf : Ini berasal dari kata- 

kata berikut; ta’ammaq fil kalam artinya 
seseorang berbicara secara panjang lebar, 
rabith - nya dibuang berdasarkan indikasi 
kondisional, maksudnya puas wishal yang 
karenanya, orang-orang yang berlebihan 
dalam melakukan sesuatu, meninggalkan 
sikap berlebihan. 

JEI Jl : Aku menjadi. 

: Jumlah haliyyah. 


HADITS KE-674: 

tji j :cJlI <U)I -*\Vi 

a Jl& 4Ail 4JJl 

i pssJLj f (jj :j\5 elil <|LjJ 

«J' 5 i>*J 'r 1 '? tA ^j- 3 " ^ 

(fWcMJ'JcriJ 

Aisyah ® berkata, "Rasulullah ^ melarang 
puasa wishal sebagai bentuk kasih sayang 
kepada mereka (para shahabat). Para 
shahabat pun bertanya, 'Bukankah Anda juga 
melakukan puasa wishal?' Beliau bersabda, 
'Sesungguhnya aku tidaklah sama dengan 
keadaan kalian, karena aku senantiasa diberi 
makan dan minum oleh Rabbku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
wishal dan pendapat bahwa di malam hari 
tidak ada puasa (48)) 


MENCIUM ISTRI KETIKA PUASA 
TIDAK HARAM 

HADITS KE-675: 

()J :cJ\i «1 j * & <UJl C$^_) Awilc -*\Yo 

jjkuu A*Jl& 4JJt Ajjl J y*>j 

cJLsyb ju jt>j 4»-l 5ji 

(jjUaJU <L«jl >_j\j Tl T- : j Aj-^S-l) 

Aisyah berkata, "Nabi jgg mencium salah 
seorang dari istri-istrinya dalam keadaan 
berpuasa." Kemudian ia tertawa. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Berciuman bagi orang yang berpuasa (24)) 

Penjelasan 

*>.$! JJu : Aisyah sendiri. 

: Ini mengingatkan bahwa Aisyah 
adalah pelaku kisah tersebut agar ia lebih 
dipercaya, atau Aisyah senang karena 
posisinya di mata Rasulullah $g dan cinta 
beliau kepadanya. 


HADITS KE-676: 

t$j > jAj |#J 4AJl 

(pjLol) S yiAJ.1 i-jIj tt «-AsS" T' 1 : j 

Aisyah ^ berkata, "Nabi jg mencium 
dan mencumbui (istri beliau) ketika beliau 
sedang berpuasa. Beliau adalah orang yang 
paling mampu mengendalikan syahwatnya 
dibandingkan kalian." 


407 



(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Bercumbu bagi orang yang berpuasa (23)) 


SAHNYA PUASA ORANG YANG JUNUB 
KETIKA TELAH TERBIT FAJAR 


Penjelasan - 

' Mubasyarah artinya menyentuh, 
makna asal kata ini adalah ketika kulit seorang 
lelaki menyentuh kulit seorang wanita. 

: Bagian tubuh beliau, maksud Aisyah 
adalah kemaluan secara khusus berdasarkan 
indikasi yang menunjukkan makna tersebut. 
Kata ini diriwayatkan dengan hamzah dan 
ra’ difathah dan. Ibnu Hajar menempatkan 
pendapat ini di urutan teratas dalam Fathul 
Bary dan ia nyatakan, inilah yang paling 
masyhur. Al-Bukhari mengisyaratkan 
menguatkan pendapat ini melalui penafsiran 
yang ia sebutkan, yaitu yang paling mampu 
menguasai keinginan dan hajat diri. At- 
Taurabisyti menjelaskan, mengartikan 
irb untuk bagian tubuh dalam hadits ini 
tidak tepat, dan tidak ada yang terpedaya 
selain orang yang tidak mengetahui sisi-sisi 
keindahan kata, tidak menyukai sunnah- 
sunnah abad dan manhaj yang benar. Ath- 
Thaibi memberikan tanggapan, Aisyah 
menyebut macam-macam syahwat, mulai 
dari yang paling rendah hingga yang paling 
tinggi, lalu ia menyebut pendahuluannya; 
ciuman, berikutnya sentuhan seperti cumbu 
rayu dan dekapan, selanjutnya Aisyah 
bermaksud menyebut hubungan badan lalu 
ia menyebut irb. Kata apa lagi yang lebih baik 
dari kata ini. Al-Muwaththa' menyebutkan 
riwayat Ubaidullah, "Siapa di antara kalian 
yang lebih mampu menguasai diri.” Inilah 
penjelasan At-Tirmidzi dalam Al-Jdmi’, 
lalu ia menyatakan; artinya; keinginan diri. 
Al-Hafizh Zain Al-Iraqi menyatakan, ini 
adalah pendapat yang paling tepat, karena 
penafsiran terbaik untuk kata-kata asing 
adalah yang disebutkan dalam salah satu 
jalur hadits yang sama. 


HADITS KE-677: 

su (jjl CL f\j ZJ t|\c- -'W Y 

ilfr obi fji d>jbi-l 11 -Ufr 

a5j jj (jlS" jJu uj aJu c- 4i\ jl 




jfr 

bJ jJ3 j dUi 0 : j£=o y 1 JUi 

Yjijk oolSj 

dj vh iJ>j\ 

tib il |*J 4*3 1 ‘I/*! 

(jiijS :jul ‘aJlI ^13 JjS^Is 

(Ll>- pjLall 1_»L rc T'» rj iSjUtJI -ka-^i-t) 


Hadits Aisyah dan UmmuSulaim : 

Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits 
bin Hisyam mengabarkan bahwa ayahnya, 
Abdurrahman, mengabarkan kepada 
Marwan bahwa Aisyah & dan Ummu 
Salamah telah mengabarkan kepadanya 
bahwa Rasulullah ig pernah mendapatkan 
waktu Fajar ketika beliau masih dalam 
keadaan junub karena menggauli istrinya. 
Kemudian beliau mandi dan berpuasa. 
Marwan berkata kepada Abdurrahman bin 
Al-Harits, "Aku bersumpah dengan nama 
Allah. Pasti akan aku sampaikan hal ini 
kepada Abu Hurairah m" 


408 



Saat itu, Marwan menjabat sebagai 
pemimpin di Madinah. Abu Bakar berkata, 
"Hal itu membuat Abdurrahman merasa 
tidak senang." Kemudian kami ditakdirkan 
berkumpul di Dzul Hulaifah yang ketika itu 
Abu Hurairah memiliki tanah di sana. Maka, 
Abdurrahman berkata kepada Abu Hurairah, 
"Sesungguhnya aku akan menyampaikan 
satu hal kepadamu yang seandainya Marwan 
tidak bersumpah tentangnya kepadaku 
maka aku tidak akan menyampaikannya 
kepadamu." Lantas ia menyebutkan apa 
yang disampaikan Aisyah dan Ummu 
Salamah tersebut. Abu Hurairah pun berkata, 
"Hal tersebut juga pernah diceritakan 
kepadaku oleh Al-Fadhl bin Abbas dan ia 
lebih mengetahuinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Puasa" (30), Bab: Junub 
ketika berpuasa (22)) 

— Penjelasan 

j* : Setelah berhubungan badan 
dengan istri beliau. 

: TaqrV adalah celaan. 

\i> : Yaitu dengan kata-kata yang telah 
disebutkan, ini karena Abu Hurairah mengira 
bahwa orang yang memasuki waktu shubuh 
dalam keadaan junub karena berhubungan 
badan, puasanya tidak sah berdasarkan 
hadits Fadhl bin Abbas dalam Shahih Muslim 
dan hadits Usamah dalam Sunan An-Nasa'i. 


JIMAK PADA SIANG HARI BULAN 
RAMADHAN HARAM BAGI ORANG 
YANG BERPUASA 

HADITS K.E-678: 

*AJLC> ^Ul ® — ^VA 
:JUii Artlfr Atll ^0 (J i 


: jlii <5 liwj Jp £j>j oi 

:J\3 U 

Aj jUiu U :J 15 : J\l Jwbui 

&\ & $3 : JVl S :jvl C«L 

: jll jAj tJ-J (jjjjo jjllj Artlfr 

JaI ciu U ll* jp : jvl tiliP Iaa 
( illtol iiaistl : jll iL 

OLirtj j ljL r\ obS* f- : j tSjLkJI 4^-p-t) 

(^jlli \y£ Ij) SjliSCll ^ <1*1 ^ «la j Ja 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa ada 
seorang lelaki yang datang kepada Nabi 
lalu berkata, "Orang yang ada di belakang 
ini telah berhubungan badan dengan istrinya 
pada siang hari bulan Ramadhan." Beliau 
bertanya, "Apakah kamu mempunyai sesuatu 
untuk membebaskan seorang budak?" Orang 
itu menjawab, "Tidak." Lalu beliau bertanya 
lagi, "Apakah kamu sanggup untuk berpuasa 
selama dua bulan berturut-turut?" Orang itu 
menjawab, "Tidak." Lalu beliau bertanya lagi, 
"Apakah kamu mempunyai makanan untuk 
diberikan kepada enam puluh orang miskin?" 
Orang itu menjawab, "Tidak." Kemudian Nabi 
diberikan satu keranjang dari jerami yang 
berisikan kurma. Beliau lantas bersabda, 
"Berilah makan orang lain dengan kurma ini 
untuk dirimu." Orang itu berkata, "Apakah 
kepada orang yang lebih membutuhkan dari 
kami? Padahal, tidak ada keluarga yang 
tinggal di antara tanah yang berbatu hitam ini 
yang lebih membutuhkan bantuan daripada 
kami." Beliau pun bersabda, "Kalau begitu 
berilah makan keluargamu dengan kurma 
ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Orang yang bersetubuh pada siang bulan 
Ramadhan, apakah ia boleh memberikan 


409 



makanan untuk keluarganya sebagai kafarah 
walau mereka berakhlak jelek? (48)) 

Penjelasan 

6i : Mengikuti pola kata katif artinya yang 
paling belakang dari suatu kaum, 
jc. : Menggauli istrinya. 

: Dimerdekakan. 

gi : ‘Araq adalah keranjang yang dibuat 
dari pintalan daun kurma, dan apa saja yang 
dipintal namanya 'araq-'araqah. 
j*j)l : Keranjang. 

os? ^ : Labbah adalah harrah, yaitu 
kawasan yang dipenuhi batu-batu hitam, 
jamaknya labat. Madinah terletak di antara 
dua kawasan luas yang dipenuhi batu-batu 
hitam yang menjaganya. 


HADITS KE-679: 

<j\ :cJ\l -W 

:JVl £5^1 : jlii UAvllll *lLc. 4JJl 

:a) (Jld c-jcSj :Jld 31S 

0^1 U : j\J J 

Ju£- J15) iiaj 

4JJI (jA L» L» 

tli UI U : jul fjjOtiii jjf :jul ifbtj aILp 
U Jp :jll JJuaHi |1 a jj- :J\| 

«jJ£i : jvl 

Oji Ui i Cr* tl :8 jaA.I (jhT AT : j i5jUdl 


seraya mengatakan, "Aku terbakar." Nabi 
bertanya, "Mengapa bisa begitu?" "Aku 
telah menyetubuhi istriku di siang hari bulan 
Ramadhan," jawabnya. Nabi berkata, 
"Bersedekahlah." Orang itu menjawab, 
"Saya tidak mempunyai apapun." Lalu ia 
pun duduk. Tak berselang lama, datanglah 
seseorang yang sedang menuntun keledai 
menuju kepada Nabi 3^. la juga membawa 
makanan. -Abdurrahman, salah seorang 
perawi, mengatakan, "Saya tidak tahu 
siapakah dia."- 

Maka, Nabi bertanya, "Mana orang yang 
terbakar tadi?" Orang itu menjawab, "Saya 
di sini." Nabi berkata, "Ambillah ini 
dan bersedekahlah dengannya." "Untuk 
orang yang lebih membutuhkan daripada 
diriku?" tanyanya, "Sungguh, keluargaku tak 
memiliki suatu makanan pun." Maka Nabi j|£ 
bersabda, "Kalau begitu, makanlah sendiri." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Ketentuan-ketentuan 
Allah" (86), Bab: Seseorang yang melakukan 
dosa yang sepantasnya dihukum akan tetapi 
imam mengabari tak ada hukuman (26)) 


Penjelasan 

cijSil : Ia menyebut dirinya terbakar api 
karena ia yakin pelaku dosa disiksa dengan 
api neraka, ini adalah majaz untuk perbuatan 
maksiat, atau ia akan terbakar pada hari 
kiamat, sehingga ia membayangkan sesuatu 
yang mungkin terjadi sebagai sesuatu yang 
nyata dan ia ungkapkan dengan kata kerja 
lampau. 

<USj : Aku menggauli istriku. 


Aisyah meriwayatkan bahwa ada 
seorang lelaki mendatangi Nabi jg di masjid 


410 



BOLEH BERPUASA DAN BERBUKA 
PADA BULAN RAMADHAN BAGI 
MUSAFIR 

HADITS KE-680: 

^jl 4Xll (sfej £jl — ^A* 

6*^ 4XJl 4X1^ 

'jhi ] 3 ijjail m J&\ Ji- fl^ai ijijasj 'j 

J*» 

,y ULI ^L<3 la) sjL rt Y_j^aJI <_jbS" V* <5jUyJI A»yi-1) 
(j*\— p3 OLo<j 

Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah pergi menuju Mekah pada bulan 
Ramadhan dan beliau berpuasa. Tatkala 
sampai di daerah Kadid, beliau berbuka, 
orang-orang pun turut berbuka. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab ‘.Apabila 
melaksanakan puasa Ramadhan beberapa 
hari kemudian bepergian (34)) 

Penjelasan 

: sebuah tempat beijarak sekitar tujuh 
marhalah dari Madinah, dan berjarak sekitar 
dua marhalah dari Makkah. 


HADITS KE-681: 

4X11 (jjfj aill X*£- -1AN 

tjjLn ^ fJuj 4-lfr 4Xll ^9 4U 1 Jj-jj 5^ 

ll % U :JUs ‘aIIp jl£ Ji SU-jj 

Jli\ Jdl jZl) : jlii :lplls 

«till ^~o ^Jl JjS i ->L fl : i? iSjUJl 

G*-J' j ^yd\j&\ tr J jA-l ^iilj Jlk cA f^ry 


Jabir bin Abdullah m berkata, "Dalam suatu 
perjalanan, Rasulullah $| pernah melihat 
kerumunan orang dan seseorang yang 
sedang dipayungi. Beliau pun bertanya, 'Ada 
apa dengan orang ini?' Mereka menjawab, 
'Orang ini sedang berpuasa.' Beliau 
pun bersabda, 'Tidaklah termasuk suatu 
kebajikan 4 berpuasa dalam perjalanan' 5 ." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Sabda 
Nabi "Tidak ada kebajikan berpuasa 
dalam safar" (36)) 

- Penjelasan 

J\$ : isim zahmah, maksudnya sifat 
untuk sesuatu yang tidak disebut, maksudnya 
adalah oS^SJi £j» (ia melihat suatu kaum 
berdesakan). 

jl£ jS : yaitu ia diberi naungan dari terik 
matahari karena ia sangat kehausan dan 
panasnya berpuasa. 

yaih 1 bukan bagian dari ketaatan 
dan ibadah. 

^Sill £ : ketika orang yang berpuasa 

sampai pada kondisi yang memberatkan 
seperti itu. 


HADITS KE-682: 

jdLw& LsS* «iU L* ££ ^4^ —, \A? 

Jp jLSUaJl um pl tpl^j 4*lt 4X31 ^\So 

jJl^ll Jf S j t _^i^l 

J^ill l_Apv*»I UU fj <Jk> A»y»"l) 

(JU*% 4 Uuu ,Jl«j Ue «lll 


4 Yakni tidak termasuk ketaatan dan ibadah {Shahth Al- 
Bukhiri Tahqiq Muhammad Fu’ad Abdul Baqi) 

5 Maksudnya puasa yang sampai membuat pelakunya 
merasa payah dan berat ( Shahih AI-BukMrf Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


411 



Anas bin Malik berkata, "Kami pernah 
mengadakan perjalanan bersama Nabi jgjj. 
Orang yang berpuasa tidak mencela orang 
yang berbuka dan orang yang berbuka juga 
tidak mencela orang yang berpuasa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Para 
shahabat Nabi jg£ tidak mencela sebagian 
atas sebagian yang lain baik yang puasa 
atau yang berbuka (37)) 


PAHALA ORANG YANG BERBUKA 
DALAM SAFARNYA 

HADITS KE-683: 

U5 : JIS tiifr IojS- -w 

'N» U#l aIIc- tis\ 

|tli lyelo JjjjJl 1^5 44 jU*£=U JJiLlS 

vii :fJuj ^J| jul ‘gi&j 

Jjai 1_)U \A : jj-Jlj vjlsS* o'\ :j 

G>^ 

Anas m berkata, "Kami pernah bersama Nabi 
M- Kebanyakan di antara kami berlindung 
dengan kainnya masing-masing. Orang- 
orang yang tetap berpuasa, mereka tidak 
dapat melakukan apa-apa. Adapun orang- 
orang yang berbuka, mereka mengerahkan 
hewan tunggangan mereka, bekerja keras, 
dan menangani pekerjaan (orang-orang 
yang berpuasa). Nabi lantas bersabda, 
'Orang-orang yang berbuka pada hari ini 
telah bepergian dengan mendapatkan 
pahala.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Keutamaan membantu 
dalam perang (18)) 


Penjelasan 

IjfcuS : Unta yang ditunggangi, kata 
tunggalnya rahilah, tidak ada bentuk 
tunggal dari kata tersebut, maksudnya 
mereka mengirim unta-unta tersebut untuk 
mengambil air. 

IjlSsilj : Imtahanahu artinya digunakan untuk 
bekerja. 

jjl-lcj : Mereka melayani orang-orang yang 
berpuasa, memberi minum dan makanan 
hewan-hewan ternak. 


BOLEH MEMILIH UNTUK BERPUASA 
ATAU BERBUKA KETIKA SEDANG 
SAFAR 

HADITS KE-684: 

‘4^ & -1AI 

j j'* & •j’*' 5' 

Ja~A\ Q aJls* 4)i Jll 

CJmi jl : JUi (3^ 

JkltS 

_j***ll j fj-dl v— »V j rr <_>bS” T'* : j 

( Wj 

Aisyah es, istri Nabi ^§, meriwayatkan bahwa 
Hamzah bin Amru Al-Aslami bertanya kepada 
Nabi "Bolehkah saya berpuasa saat 
bepergian?" la adalah orang yang sering 
berpuasa maka beliau menjawab, "Dika 
kamu mau berpuasalah dan jika kamu mau 
berbukalah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
dan berbuka dalam safar (33)) 


412 



HADITS KE-685: 

:J13 «<U£ 4JJ| (sfej (j)l Co.A^ — "lAo 

Jas u °j jJujj «uifr 4ul Jjo> -£i)l ^9 

jp •& cP-j 1 ' £** j> ‘j^ (£ i 

££ (3^” *}/l c^iL^ UrtJ L»j (J^>1 bJLm* ££ AmiIj 

<Ull ££lJl 

# <&1 Jufi. USA*. l-»L ro ij^uaJI obS” r* tSjUJI *s^i-t) 

Abu Ad-Darda' m berkata, "Kami pernah 
keluar bersama Nabi jg pada sebagian 
perjalanan beliau, pada hari yang sangat 
panas. Di antara kami ada seseorang yang 
meletakkan tangannya di atas kepalanya 
lantaran amat panas. Ketika itu tidak ada 
seorang pun di antara kami yang berpuasa 
kecuali Nabi ^ dan Ibnu Rawahah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf 
(35)) 


SUNAH BERBUKA PADA HARI 
ARAFAH BAGI SEORANG YANG 
SEDANG BERHAJI KETIKA (WUKUF) 
DI ARAFAH 

HADITS KE-686: 

li\5 51 p I Co.*»- -tAt 

AUl ^ j»jj «l aj 1 & JJil H>.1 

(Jllj JUl fjJuj *a^ 

t-iiVj >j ‘ AiJ! cJL-jld jmaJ 

jp 


iiUl Jp (_>b A A <_jbS” f 8 :,j Aj*p-l) 

(«j" 

Ummu Al-Fadhl binti Al-Harits meriwayatkan 
bahwa orang-orang berselisih pendapat 
tentang puasa Nabi $jjj pada hari Arafah. 
Maka, sebagian dari mereka mengatakan, 
"Beliau berpuasa." Sementara sebagian yang 
lain mengatakan, "Beliau tidak berpuasa." 
Kemudian Ummu Al-Fadhl pun mengutus 
seseorang untuk membawakan segelas susu, 
ketika beliau sedang mengerjakan wuquf di 
atas untanya. Beliau pun meminumnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Berhenti 
di atas tunggangan di Arafah (88)) 

HADITS KE-687: 

5? t'ifSr, &)l (Jbj Co -L»- -tAV 

4*JLc> 4JJ« t]?* 0 (j IjSLi 

djJaSj <4Jw0 UyJL3 

(ij j£- <_j\j “10 :^aJI obS" t* 

Maimunah meriwayatkan bahwa orang- 
orang ragu terhadap puasa Nabi sH pada hari 
Arafah. Maimunah pun mengutus seseorang 
untuk membawakan susu kepada beliau 
yang sedang mengerjakan wukuf di Arafah. 
Beliau pun meminumnya, sementara orang- 
orang melihatnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Arafah (65)) 

Penjelasan 

J : Wadah yang digunakan untuk 
memerah susu yang berisi susu, atau susu 
yang diperah. 


413 



PUASA HARI ASYURA' 

HADITS KE-688: 

\jy£ -1AA 

Jil |«J «aIIaIsU ^ pljjJi/lt ^j*ao C»i^ 

4J1& 4JJi aJl)I 
4-ifi- 4jil Alil Jj— jj jlij «(3Uxdj 

jJajI a\Jw £Imi I|iJl^ 

(ijUiM J fj *9 »->JW oU \ Y >-ol' r * : lj A^yi-t) 


Aisyah & meriwayatkan bahwa orang- 
orang Ouraisy biasa mengerjakan puasa 
hari Asyura'* pada masa jahiliyah. Kemudian 
Rasulullah jg pun memerintahkan untuk 
melaksanakan puasa tersebut hingga puasa 
Ramadhan diwajibkan. Maka, Rasulullah $§ 
bersabda, "Barang siapa yang mau berpuasa 
Asyura' hendaklah ia berpuasa. Dan barang 
siapa yang mau, ia boleh berbuka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Wajib 
puasa Ramadhan (1)) 

HADITS KE-689: 

: JVl cUjj £ &I -*\A<\ 

Jjj l«ld Jj&i 4^- ilJjJtiW 

p\Jj J Li» ^4 :J\$ 

U :i _>U rt :S jiil • j_j_ r : *\o 

(fL«all lyuT jjjll t$jl 


berpuasa Asyura' hendaklah ia berpuasa. 
Dan barang siapa yang mau, ia boleh tidak 
berpuasa.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Baqarah (2) Bab: Wahai orang-orang beriman 
diwajibkan atas kalian berpuasa (24)) 

Penjelasan --- 

6U*ij jjS uli : Yaitu puasa Ramadhan. 


HADITS KE-690: 

aJs- iZylj* ^ io.^> -IV 

:Jlil f jdl : jlil tjojJaj jAj li-Jt-i'il 

Jjji uii « jjo JJ 

U *l vM *J>- t ^ UyM ^->t) 

(fU-Jl (JsaJtf. c-cT lyu.T ^ jJl Ifci 

Hadits Abdullah bin Mas'ud. AI-As/ats 
pernah menemui Ibnu Mas'ud ketika ia 
sedang makan. Al-Asy'atas berkomentar, 
"Hari ini adalah hari Asyura.'" Abdullah 
berkata, "Dahulu sebelum diwajibkan 
(puasa) bulan Ramadlan, hari ini adalah hari 
untuk berpuasa. Namun, tatkala telah turun 
(kewajiban puasa) bulan Ramadhan maka 
hari itu ditinggalkan. Karena itu, mendekatlah 
dan makanlah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat:A/- 
Baqarah (2) Bab: Wahai orang-orang beriman 
diwajibkan atas kalian berpuasa (24)) 


Ibnu Umar berkata, "Dahulu, hari Asyura' 
adalah hari yang digunakan oleh orang- 
orang jahiliyah untuk berpuasa. Ketika turun 
(kewajiban puasa) bulan Ramadhan maka 
beliau |g bersabda, 'Barang siapa yang mau 

6 Berpuasa pada tanggal 1 0 Muharram 


HADITS KE-691: 


414 



* (j)l ^j| 
Co t»«>) | »£p jUJ Lfr ^j\ 4JL)0.«Jl jJjbl U :J JJL) 
l«J»ft :JjJtJ ,-,.~.jj ~ u Jl& 4Jlil fj)l J_^j 

<plo> Uij «iCeLi^p Iiil.fr j-Cfeu pj Cplj^lfr 

jhii'Alt »Lm* 0,,*j jLoJld £ll 

(pljj-i/lc- uL yd\ ul^* T’* : j (_^jL>r_Jl «>^>l) 

Hadits Mu'awiyah bin Abu Sufyan Humaid bin 
Abdurrahman meriwayatkan bahwa pada 
hari Asyura', pada tahun diselenggarakannya 
haji, ia mendengar Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan ® berkhotbah dari atas mimbar, 
"Wahai penduduk Madinah, di mana para 
ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah gg 
bersabda, 'Ini adalah hari Asyura' dan Allah 
tidak mewajibkan puasa atas kalian pada 
hari ini, tapi sekarang aku sedang berpuasa. 
Maka, barang siapa yang mau berpuasa 
Asyura', hendaklah ia berpuasa; dan barang 
siapa yang mau, ia boleh berbuka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
hari 'Asyura (69)) 

HADITS KE-692: 

: jll (U^JLfr <U)l (j£?j 

J\j 3 jJu-j ftll J.O» j£jJl f jj> 

:lp\J ?lljb U : jlll tpiJjJtAfr j»jJa3 Sj4^I 

4&I (Jti j»jJ lift j»jJ lift 

J»*l Uli : jli <UUa3 jlftjlfr 

Jilj iiUai 

(t' ) yiAfc fjt i_j\j <_A6’ :j 


Ibnu Abbas m berkata, "Ketika Nabi 
telah datang dan tinggal di Madinah, beliau 
melihat orang-orang Yahudi mengerjakan 
puasa hari Asyura', lalu beliau bertanya, 
'Mengapa kalian mengerjakannya?' Mereka 
menjawab, 'Ini adalah hari baik dan hari 
ketika Allah menyelamatkan Bani Israil 
dari musuh mereka, lalu Nabi Musa 
menjadikannya sebagai hari berpuasa.' 
Beliau pun bersabda, 'Aku lebih berhak 
terhadap Musa daripada kalian/ Kemudian 
beliau berpuasa dan memerintahkan untuk 
berpuasa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
hari'Asyura (69)) 

HADITS KE-693: 

5^ : jli 4&1 (S?j ijry* ij)l vio j >* 

iiijl jlJ ll*fr ij^ll eJLM tljj-Silfr j*jj 

AJifr 

(tljjile. fL-s <-A> 'f* : <i 

Abu Musa m berkata, "Hari Asyura' telah 
dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai 
hari raya. Nabi ^ pun bersabda, 'Berpuasalah 
kalian pada hari itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
hari'Asyura (69)) 

HADITS KE-694: 

U : jll «Ijlfr AUl (J?j jollfr J>\ Coo^- -“'U 
pj f llf j&y 4Jlfr 4jjl ^0 £giJl Co J3 

llftj lift *^l o^fr jfr AjJai 

5^ j jjil tjiljl 

(t' i»S.U fjj pL«o ijb :^o]' ijbS" T* 4 »^»-') 


415 



Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak pernah 
melihat Nabi jgj sengaja berpuasa pada suatu 
hari yang beliau istimewakan atas selainnya 
kecuali hari ini, yakni hari Asyura' dan bulan 
ini, yakni bulan Ramadhan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
hari 'Asyura (69)) 

Penjelasan--- 

i : Dengan sengaja. 


APABILA TELANJUR MAKAN PADA 
HARI ASYURA' 

HADITS KE-695: 

5l «Uft *)/l y dl tioui- -'W* 

Cj ddu 4jll 

jl 1 ya ^1231 

tSjj lil 4 A; V* .-j (jjliiJI 4»p-t) 

(Uy-» 

Salamah bin Al-Akwa' m meriwayatkan 
bahwa Nabi jgjj pernah mengutus seseorang 
untuk menyeru di tengah-tengah manusia 
pada hari Asyura', "Sesungguhnya siapa 
saja yang telah makan maka hendaklah 
ia menyempurnakan (menahan diri) atau 
berpuasa; dan siapa saja yang belum makan 
maka hendaklah ia tidak makan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Apabila 
berniat puasa pada siang hari (69)) 


HADITS KE-696: 

Jiujl :cJll £0^31 doJ^- -*W\ 

tSjfl cii ol«Xfr 4JJI ^<p3l 

yaj lijjj aIZj ^s>l ^ 

(Juu :cJll llSLi 

«£4*31 i>£ ^ 

Jy»- ,313 o U.Kfr l Jp lili 

jUi^i ilp 

(jLj^a)! i_jVj l Y :^al\ i_jbS" Y’ : j (jjjUJI 

Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz berkata, "Nabi 
$5 pernah mengirim utusan ke kampung- 
kampung kaum Anshar pada pagi hari 
Asyura' (untuk menyampaikan kabar) bahwa 
barang siapa yang tidak berpuasa sejak pagi 
hari maka hendaklah ia menyempurnakan 
sisa harinya (dengan berpuasa ). 7 Dan barang 
siapa yang sejak pagi sudah berpuasa maka 
hendaklah dia melanjutkan puasanya." 
Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz melanjutkan, 
"Setelah itu kami senantiasa berpuasa 
dan melatih anak-anak kecil kami untuk 
berpuasa, serta kami sediakan untuk mereka 
semacam alat permainan yang terbuat dari 
bulu domba. Jika salah seorang dari mereka 
ada yang menangis meminta makan, maka 
kami beri ia permainan itu hingga tiba waktu 
berbuka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
anak kecil (47)) 

Penjelasan 

: Wol yang celup. 


416 


7 Hal ini bertujuan untuk menghormati hari Asyura' (Imam 
Nawawi: Al-Minh3j Syarh Shahth Muslim 8/13) 



LARANGAN BERPUASA PADA IDUL 
FITRI DAN IDULADHA 

HADITS KE-697: 

<UJl oUaoU ^ 

4AJl 4)1 Jjlj ^ 

^ (*^P4 fji 

j»4a£ l a ^ 4*3 ^13 

0^' (*ji {x° 'r’V ■'"' V 1 ^ T'* : j iSjUJI A*y»-i) 

Umar bin Al-Khatthab m berkata, "Inilah 
dua hari yang dilarang oleh Rasulullah 
berpuasa di dalamnya, yakni pada hari 
ketika di dalamnya kalian berbuka dari puasa 
kalian (Idul Fitri) dan hari lainnya adalah hari 
yang di dalamnya kalian memakan hewan 
kurban kalian (Idul Adha)." 8 
(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
pada hari raya Idul Fitri (66)) 

Penjelasan 

j; : yaitu dari kurban-kurban kalian. 


HADITS KE-698: 

aift 4) 1 (efcj tjjj jJU (^1 lio 4^- -’Wh 

Slj :<J\S tjJuj Aji- 4jJl j* 


8 Termasuk puasa yang dilarang juga adalah puasa pada hari- 
hari Ta$yriq, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hal 
ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah aa 
bahwa Rasulullah j&. mengutus Abdullah bin Hudzafah 
tawaf di Mina seraya bersabda, 1 'Apakah kalian puasa pada 
hari-hari Init Sesungguhnya ini adalah hari-hari makan, 
minum, dan zikir kepada Allah 'Azza wajalla." 

(HR Ahmad dengan isnad yang bagus) (Sulaiman Al-Faifi, 
Al-Wajiz Ft Fiqhis Sunah, Kairo: Dar Al-Fath Al-Arabi 
2009) 


j o^Lnll t* i5jUxJI A^-ji-l) 

C«j i_j\j 't IAJjJlUj aSO. 

Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan dari 
Nabi jgg yang bersabda, "... Dan tidak boleh 
berpuasa pada dua hari raya, yakni Idul Fitri 
dan Idul Adha ..." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat di 
masjid Mekah dan Madinah" (20), Bab: 
Masjid Baitul Maqdis (6)) 

Penjelasan 

Agar antara puasa dan tidak 
puasa dipisahkan. 

: Karena pada hari itu Allah menyeru 
hamba-hamba-Nya yang ada di Mina (yang 
tengah menunaikan ibadah haji) dan lainnya 
untuk menjamu dan memuliakan-Nya, 
seperti halnya mereka disyariatkan untuk 
menyembelih kurban dan memakannya. 
Ijma’ mengharamkan berpuasa pada hari 
raya fitri dan adha. 


HADITS K.E-699: 
iijj (I4I& Al (j£?j Jlt jj| 

Al (<& j Jlc- gjl jj J>j ‘j&> $ 

<4J&t «CajJ Di jjo jij : Iflifr 
jil JUl «DjiWl : Jll 

fLj 4& Al ^Jl «jlSJl giljJ Al 

j*Ji)l lift 

Cr*Jl fjj I_»V 'W r ' : <i ISAM ^i) 

Hadits Ibnu Umar, dari Ziyad bin Jubair ia 
berkata, "Ada seorang lelaki yang datang 
menemui Ibnu Umar seraya berkata, 'Ada 


417 



seseorang yang bernazar akan melaksanakan 
puasa pada suatu hari/ Aku menduga ia 
mengatakan hari Senin. Ternyata, hari yang 
dinazarkan itu bertepatan dengan hari raya. 
Maka, Ibnu Umar pun berkata, 'Allah telah 
memerintahkan untuk menunaikan nazar, 
tapi Nabi 3J§ melarang berpuasa pada hari 
raya ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
pada hari raya Idul Adha (67)) 


MAKRUHNYA MENGKHUSUSKAN 
PUASA PADA HARI JUMAT 

HADITS KE-700: 

:JlJ ollc -V** 

4&1 {jti :AJLfr 4iil 1 *]&&• cJUu 

^4*1 (»£ ^ 

( s *4- 1 fjd V r ‘ 4 

Hadits Jabir, Muhammad bin Abbad 
mengatakan, "Aku bertanya kepada 

Jabir s®. Apakah Nabi % telah melarang 
(mengkhususkan) puasa pada hari Jumat? 
Dia menjawab, 'Benar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
pada hari Jum'at (63)) 

HADITS KE-701: 

cJu.r. i : JV5 tilfr 4A) \ 3 SjjjA -v*> 

'j/ : Jjij |*-L Aglfr 4JJI 

»JUU Jl £Lj 'j/l AjuliJ-l , 

(5«-^l i-Aj ir oUS” r* :j (£,UvJI A»-^i-l) 


Abu Hurairah as* berkata, "Aku mendengar 
Nabi ^ bersabda, tanganlah salah seorang 
dari kalian berpuasa pada hari Jumat 
kecuali diikuti dengan satu hari sebelum atau 
sesudahnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
pada hari Jum'at (63)) 


PENJELASAN MANSUKHNYA 
FIRMAN ALLAH: WA ’ALAL LADZINA 
YUTHIQONAHU FIDYATUN, 
DENGAN FIRMAN-NYA: FAMAN 
SYAHIDA MINKUMUSY SYAHRA FAL 
YASHUMHU 

HADITS KE-702: 

U :J\3 «LdJlmi — V*f 

0^ Sljl ja $ r? 

Ujuu »jJI ij'j/l cJjj igjjJuj ^kJu 



:<-A< r : j» ....a r JI i_jUS* "\0 :j 

(a— p^ = »: < J+i 

Salamah berkata, "Tatkala turun ayat, 
'Dan wajib bagi orang-orang yang berat 
menjalankannya (jika mereka tidak 
berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi 
makan seorang miskin .' Maka ada orang 
yang ingin berbuka dan (menggantinya 
dengan) membayar fidyah, hingga kemudian 
turunlah ayat setelahnya yang menasakh 
(menghapus) ayat tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat:A/- 
Baqarah (2) Bab: Barangsiapa di antara 
kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di 
bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada 
buian itu (26)) 



QADHA* PUASA RAMADHAN PADA 
BULAN SYA'BAN 

HADITS KE-703: 

5 ^ #ll (jjfj li|le iloji- -V«r 

61 ui j*j 4 Ji 6j^=4 

^*ill ^jia 3 l 

ilio (_jk^ ^ ol» t* :{yA\ t_A$" r< :<j cSjUJI 4^1) 

Aisyah <g§ berkata, "Aku pernah memiliki 
utang puasa Ramadhan dan aku baru 
sanggup mengqadha'nya pada bulan 
Sya'ban." . 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Kapan 
mengganti puasa Ramadhan? (40)) 

MENGQADHA’KAN PUASA ORANG 
YANG TELAH MENINGGAL 

HADITS KE-704: 

#il Jjij 5t #Jl (jjfj i&lfr i£o.X>* -V*l 
Ci\jt :J15 jjuj A*Sx 4X)i 

ifJj iic- pli 

A~l&) oU j* i_»L tf :j* j-JI «_AsS” T'* : j iSjUJI 4^3-t) 

Aisyah & meriwayatkan bahwa Rasulullah 
^ bersabda, "Barang siapa yang meninggal 
dunia dan memiliki utang puasa, maka 
walinya boleh berpuasa untuknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Meninggal dan ia punya tanggungan puasa 
(42)) 


HADITS KE-705: 

:j\5 «Uiifr #11 jjllfr jj! djji- -Y‘0 
: JUd 4X1 1 (J1 £ls- 

*/f& C«jU <j\ 5| 4X1 1 G 

,‘j {,{ j . „ .. .. , oj J 

0> js»-l 4Xll JJ43 :J15 fjo :J13 4~i3l3l 

aJlCj ol* (Jy* i_Aj ir V* :<3t5jUtJI 4»y»-l) 

Ibnu Abbas ® berkata, "Seorang lelaki 
datang menemui Nabi m seraya berkata, 
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya 
telah meninggal dunia dan ia masih memiliki 
utang puasa selama sebulan, apakah saya 
boleh mengqadha' puasa tersebut untuknya?' 
'Boleh/ jawab beliau, 'Utang kepada Allah 
lebih berhak untuk dibayar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Meninggal dan ia punya tanggungan puasa 
(42)) 


ORANG YANG BERPUASA HARUS 
MENJAGA LIDAH 

HADITS KE-706: 

ijj^j 5l ‘4ifr 4X1 1 ijfj SJjJa ^1 -Y» ’l 

^3 «4Xs» |*UjaiI1 IjJIS { :>.L^ 4_JlC- 4X)1 4Xll 

jiii #uli» jf iSjll jy>\ oij ‘ V j 

tss-ii l p^> Gj 

tdL*Jl jbu 4Xll Ilc- 

|>Lw<aM 4jl^ij 4*1*]? iljy 

l^Jllal j^Lsu «4 j U|3 

(^all J-ii» i_Ai t <_jhS” r'* (JjUyJI 


419 



Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ bersabda, "Puasa itu adalah 
perisai 9 , maka janganlah (orang yang 
berpuasa) berbuat keji dan berbuat bodoh. 
Jika ada orang yang mengajaknya berkelahi 
atau menghinanya maka katakanlah, 'Aku 
sedang berpuasa (ucapannya diulang dua 
kali).' Dan demi Zat yang jiwaku berada 
di Tangan-Nya, sungguh bau mulut orang 
yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi 
Allah daripada harumnya minyak misik. '/a 
meninggalkan makanan, minuman, dan nafsu 
syahwatnya karena Aku. Puasa itu untuk-Ku 
dan Aku sendiri yang akan membalasnya.' 
Dan setiap satu kebaikan akan dibalas 
dengan sepuluh kebaikan yang semisal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Keutamaan puasa (2)) 

Penjelasan 

kL : Penjaga dan tabir dari segala kemaksiatan, 
karena puasa memutuskan dan melemahkan 
syahwat. Pendapat lain menyebut; menjaga 
dari neraka, karena puasa menahan diri dari 
segala syahwat, sementara neraka diliputi 
berbagai syahwat. 

: Tidak berkata kotor. 

Hj : Tidak melakukan tindakan orang- 
orang jahil, seperti berteriak, mencela, 
atau membodohkan orang lain. ilstf : Iyadh 
menjelaskan, qatalahu artinya mendorong 
dan bertengkar dengannya, atau artinya 
mencela dan melaknatnya, karena qatl 
kadang berarti melaknat. : Perubahan 
bau mulut orang yang berpuasa karena perut 
kosong. 


9 Perisai dari perbuatan maksiat yang menyebabkan 
manusia masuk ke dalam neraka dan pencegah dari 
syahwat, karena neraka itu dipenuhi dengan syahwat. 
(Shahth Al-Bukhirt Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 
2 / 670 ) 


KEUTAMAAN PUASA 

HAD1TS KE-707: 

jvi : jli (4JL& 4&1 (jS'fj £)l -V*V 
$ :&! jli :pS>j aIL& &)1 4i\ 

isjj £ \ i 

Sli fji $ lilj t lAj 

Jilii AiSlljl l>-\ 4 jCi (3^3 t U9WU Slj 
pi UljliL JvJl) (S&j *p\*9 Jl 

|JUoJJ j CULdl pjj ya Aii\ JJJZ jJwdl 

4jj Jlail lil d&j* 

jJUo (^1 J \yu J* >-jU \l rcAooJl <_>bS” ^ *»-^»-l) 

(fSAlM 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah $g 
bersabda, 'Allah berfirman. Setiap amalan 
Anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. 
Karena, puasa itu untuk-Ku dan Aku sendiri 
yang akan memberi balasannya/ Puasa itu 
adalah perisai, maka jika suatu hari seorang 
dari kalian sedang mengerjakan puasa, 
janganlah ia berkata keji dan bertengkar 
sambil berteriak. Jika ada seseorang yang 
menghinanya atau mengajaknya berkelahi 
maka hendaklah ia mengatakan: Aku 
adalah orang yang sedang berpuasa. Dan 
demi Zat, yang jiwa Muhammad berada 
di Tangan-Nya, sungguh, bau mulut orang 
yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi 
Allah daripada harumnya minyak misik. Bagi 
orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 
dua kegembiraan yang dengan keduanya 
ia akan bergembira. Yaitu, ketika berbuka 
ia bergembira dan ketika berjumpa dengan 


420 



Rabbnya ia bergembira disebabkan oleh 
puasanya itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nafkah" (69), Bab: 
Apabila kita dihina apakah mengatakan, 
" Saya sedang berpuasa?" (14)) 

Penjelasan 

Slj : Tidak berteriak atau bertengkar. 

: Seseorang bersiap untuk 
mencela atau bertengkar dengannya. 


HADITS KE-708: 

tilfr 4JJI “V*A 

JlLj U\j ilil 5i : «jJuy alit 
S/ «iilliJt 5p\J>)l iLe Ji-Jo (Jb^t :a) 

<5j-«jb^)t jj! :JUj l&-\ AJw? 

tili ^t AJwS J>.JU S 

' J^t AJLa ( J>> jj |Jl 9 jlfi-l 

(CfrJUU 6^1 ^ t 'C- **->») 

Sahal as meriwayatkan dari Nabi ^ yang 
bersabda, "Di dalam surga ada satu pintu 
yang bernama Ar-Rayyan' 0 . Orang-orang 
yang berpuasa akan masuk ke surga dari 
pintu itu pada hari kiamat kelak dan tidak 
akan ada seorang pun yang masuk ke 
surga dari pintu itu selain dari mereka. 
Akan dikatakan, 'Mana orang-orang yang 
berpuasa?' Orang-orang yang berpuasa pun 
berdiri menghadap. Tidak akan ada seorang 
pun yang masuk dari pintu tersebut selain 
mereka. Jika mereka telah masuk semuanya, 


10 Ar-Rayyaan artinya segar, lawan kata Al-'Atsyaan yang 
berarti haus. Ini selaras dengan keadaan orang-orang yang 
puasa. Karena rasa haus mereka di dunia maka, mereka 
masuk surga dari pintu Rayyan agar aman dari rasa haus 
{Shahth A/-BuWiiriTahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada 
seorang pun yang masuk dari pintu tersebut." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Pintu 
surga yang bernama Ar-Rayyan hanyalah 
untuk orang-orang yang berpuasa (4)) 

- Penjelasan 

6l£)l : Kebalikan athsyan (dahaga), ini 
namanya kesetaraan antara kata dan makna, 
karena kata ini berasal dari kata ray, dan ini 
sesuai dengan kondisi orang-orang berpuasa, 
karena dengan membuat diri merasa dahaga 
di dunia, mereka masuk surga melalui pintu 
rayyan agar terhindar dari dahaga. 


KEUTAMAAN BERPUASA Fl 
SABILILLAH 

HADITS KE-709: 

:j\J tilfr &)! (sfcj ZjC* — V* A 

^ jjuuj aJl& 4&I 

jliM 4Ul 4il 

i_»tj n : j, Uj Aji-I k r )bS' : j ijljtiiJI 

(-dst J-*— ^ 

Abu Sa'id Al-Khudri as* berkata, "Aku 
mendengar Nabi bersabda, 'Barang 
siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, 
maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari 
neraka sejauh jarak 70 musim.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Keutamaan berpuasa di 
jalan Allah (36)) 


421 



ORANG YANG MAKAN, MINUM, 
DAN jIMAK KARENA LUPA, 
PUASANYA TIDAK BATAL 

HADITS KE-710: 

5J O* J\ -VV 

^ Oj-* bl : JIS 

o\jihj 4JJI 4«o«,kl Ujll j^llj 

jt j£i lij jjLaJI <_>L n v_>bS* r» :J t^jUJI <to-^-t) 

(Lllj l_J yi 

Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa Nabi 
M bersabda, "Apabila seseorang lupa lalu ia 
makan dan minum (ketika sedang berpuasa), 
maka hendaklah ia menyempurnakan 
puasanya, karena Allah telah memberinya 
makan dan minum." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Orang 
yang berpuasa makan dan minum karena 
lupa (26)) 


PUASA NABI SELAIN PADA BULAN 
RAMADHAN 

HADITS KE-711: 

0& :cJ\5 «\ 4 Ifr 4JJI -V\> 

4 &I 4 JJl J \jL>j 

cJ\j Ul H Jjij J*- S? 

ib,j 4»Jx- <u)! 4JJl 

1 4^>lj L#j «O^^j 

0 Uam> 

(oW*i «-’V °t r> : <j (5 jlitJl 


Aisyah ® berkata, "Rasulullah jg senantiasa 
mengerjakan puasa hingga kami mengatakan 
beliau tidak pernah berbuka, dan beliau juga 
sering berbuka sehingga kami mengatakan 
beliau tidak pernah berpuasa. Aku tidak 
pernah melihat Rasulullah menyempurnakan 
puasa selama sebulan penuh, kecuali puasa 
Ramadhan. Dan aku melihat beliau paling 
sering mengerjakan puasa (sunah) pada 
bulan Sya'ban " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Sya'ban (52)) 

HADITS KE-712: 

:cJ\3 4Jdl iialt -Y\? 

ijji, aII fr 4&I 

o^*-> 0^ «oCJL±« y* 

J>- S/ AUl 0^9 U Jlill 13 jo* 
fLjiZz&ifc *gi\ jj jSiiii dilj bb 
fjlS bl 0§ ‘cJb Oij U 

(OW*— #T T ’‘ : <i lSjLwJI 

Aisyah .«a menuturkan, "Nabi jgjj tidak 
pernah melaksanakan puasa lebih 
banyak dalam sebulan selain pada bulan 
Sya'ban. Beliau mengerjakan puasa bulan 
Sya'ban seluruhnya. Beliau bersabda, 
'Lakukanlah amalan yang kalian sanggup 
melaksanakannya, sebab Allah tidak akan 
merasa bosan (dalam memberikan pahala) 
sampai kalian yang lebih dahulu merasa 
bosan (dari mengerjakan amalan).' Shalat 
yang paling Nabi ^ cintai adalah shalat 
yang dijaga kesinambungannya meskipun 
sedikit. Jika beliau sudah biasa mengerjakan 


422 



shalat (sunah), maka beliau menjaga 
kesinambungannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Sya'ban (52)) 

---Penjelasan 

H sil 6l» : Yaitu tidak memperlakukan 
kalian dengan perlakuan jemu sehingga Ia 
memutus pahala, karunia dan rahmat-Nya 
untuk kalian. 

ijbs Ji: Yaitu hingga kalian menghentikan 
amalan-amalan. 


HADITS K.E-713: 

Co : j\| &\ C$€j “VVP 

Jai 6*^ AUl 

S 4115 Si * jjiiii jji 5 j£- 

(j* 4 J^*4 ^ vC 01r : fLr^' 'f’ -4 **->•') 

(ajUaiJj A-it aIjI 

Ibnu Abbas ® berkata, "Nabi sama sekali 
tidak pernah mengerjakan puasa sebulan 
penuh kecuali puasa Ramadhan. Beliau 
senantiasa mengerjakan puasa hingga ada 
yang berkomentar, 'Tidak, demi Allah, beliau 
belum pernah tidak berpuasa/ Dan beliau 
juga sering tidak puasa sehingga ada yang 
berkomentar, 'Tidak, demi Allah, beliau belum 
pernah berpuasa.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa"(30), Bab: Tentang 
puasanya Nabi dan bukanya (53)) 


KEUTAMAAN SEHARI BERPUASA DAN 
SEHARI BERBUKA 

HADITS KE-714: 

jJA :J\3 ijy£ / 4*11 -aIc- -YM 

4AJ \j «Jjdi jjl jtJuoj aJl& AUl ^0 J \y»j 

cJui ‘cJLc- U JJJI Jlpl {/'y*} 

^Ja£**3 Sl dilis : jli (jftj cJI (j)U «uCs ai :iJ 
aj^o ojLjj |L5j t_^ks|3 |Lad «dUi 

JJU dUiJ <Ql£ol j-iJu ajlI^-I 5jl 
:j\i dUi :oA3 

dUi ^ Jiasl Jl :cii 

SJlS dlJjd tUjj- Cojj ^LaS :J\I 

jjl :cJut3 ^CwdM { yhi\jAj cp^LJI a^Lc- 
:^o JStj A^Lfr <Ull di^i (3^ 

(^jJl {j*a ujL ol :^all r* : j Ap-p-i) 

Abdullah bin Amru berkata, "Diberitahukan 
kepada Rasulullah £§ bahwa aku berkata, 
'Demi Allah, sungguh aku akan berpuasa 
sepanjang hari dan sungguh aku akan 
shalat malam sepanjang hidupku/ Aku 
katakan kepada beliau, 'Saya telah telanjur 
mengatakannya, demi ayah dan ibuku yang 
menjadi tebusannya/ Beliau lantas bersabda, 
'Sungguh, kamu pasti tidak akan sanggup 
melakukan hal itu. Maka, berpuasalah dan 
berbukalah, shalat malam dan tidurlah, dan 
berpuasalah selama tiga hari dalam setiap 
bulannya. Sebab, setiap kebaikan akan 
dibalas dengan sepuluh kebaikan yang 
semisal, dan itu seperti puasa sepanjang 
tahun (puasa dahr)/ 


423 



Aku berkata, 'Sungguh, saya mampu 
melakukan lebih dari itu/ Beliau bersabda, 
'Kalau begitu berpuasalah sehari dan 
berbukalah selama dua hari/ Aku berkata 
lagi, 'Sungguh, saya mampu melakukan yang 
lebih dari itu/ Beliau bersabda kembali, 'Kalau 
begitu, berpuasalah sehari dan berbukalah 
sehari. Itu adalah puasanya Nabi Dawud 
dan merupakan puasa yang paling utama/ 
Aku berkata lagi, 'Sungguh, saya mampu 
melakukan yang lebih dari itu/ Maka beliau 
pun bersabda, 'Tidak ada puasa yang lebih 
utama dari itu/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Dahr (56)) 

HADITS KE-715: 

4)1 -V\o 

&\ & «U)l J jli : j\5 &\ 

4)1 JUfi. \j :jju ij 

|Li c jib Sll : j\l 4)1 \j :cJl1s j5)t 

0[} 0^ ‘jojj pS} 0^13 

Oij Oij <Ui- (iLlfr 

jT ji dLl5 | 515 *'■**■ ^5^ 

Ai i » j£=u <iU AjStt 

U :C*ld > >. A 3 COJlSJ aJS'jAjJI tiUi 

^ f 1 »js ij-f (Jj iitl jji; 
>ij ;cii y Vj .f'ylii sjis 

jia)l ui : j\l f^lll aIIp SjlS 4)1 

^ UaJu J£X> 4)1 Jui 

J j—4-' j»- 00 ! f >«fl)i 'f* y <*y»-t) 


AbdullahbinAmrubinAI-Ash @§ mengisahkan, 
"Rasulullah sg? berkata kepadaku, 'Wahai 
Abdullah, apakah benar kabar yang sampai 
kepadaku bahwa kamu berpuasa seharian 
penuh lalu kamu shalat malam sepanjang 
malam?' Aku menjawab, 'Benar, wahai 
Rasulullah/ Beliau berkata, 'Janganlah 
kamu melakukan hal itu. Berpuasalah dan 
berbukalah, shalat malamlah dan tidurlah, 
karena jasadmu memiliki hak atas dirimu, 
matamu memiliki hak atas dirimu, istrimu 
memiliki hak atas dirimu, dan tamumu memiliki 
hak atas dirimu. Cukuplah bagimu jika kamu 
berpuasa selama tiga hari dalam setiap 
bulannya, sebab bagimu setiap kebaikan 
akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang 
semisal, dan itu berarti kamu telah berpuasa 
sepanjang tahun/ 

Aku telah memperberat diriku sehingga aku 
diberatkan. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, 
aku memiliki kemampuan/ Beliau bersabda, 
'Berpuasalah dengan puasanya Nabi Allah 
Dawud dan jangan lebih dari itu/ Aku 
bertanya, 'Bagaimanakah cara puasanya 
Nabi Allah Dawud jggpi tersebut?' Beliau 
menjawab, ‘Setengah dari puasa Dahr 
(puasa sepanjang tahun)/" 

Sesudah Abdullah bin Amru bin Al-Ash berusia 
lanjut, ia berkata, "Andaikata dahulu aku 
menerima keringanan yang telah diberikan 
oleh Nabi gjj." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Hak 
badan dalam puasa (55)) 

Penjelasan 

&>£} 5*3 : Yaitu untuk tamumu. 
p/>:6'»2LL^ : Kau cukup berpuasa, ba' di sini 
zaidah (tambahan). 



HADITS KE-716: 

J \y*j 4&1 XiS> — V\*t 

ji& £) 5l^jl \p\ :jJu*J a!1& 4&1 J-3 4&I 

Vs : J^ J>- 0j5 i>i Jl :ci3 

j<^= ij f t JJLjai «-«IsS* ur^Udl a>^>I) 

{Ci]yi\ \j*i 

Abdullah bin Amru berkata, "Rasulullah 
5Sg bersabda, 'Bacalah (khatamkan) Al- 
Our'an itu dalam satu bulan/ Aku berkata, 
'Sesungguhnya saya memiliki kemampuan 
(lebih dari itu).' Beliau pun kembali bersabda, 
'Kalau begitu, bacalah dalam tujuh hari, dan 
jangan kurang dari itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Our'an" 
(66), Bab: Berapa kali mengkhatamkan Al- 
Our'an (34)) 

HADITS KE-717: 

:<JV5 -VW 

Jui lj :jiy aII C- 4AM 4&1 jj^j jll 

33x5 jil j»Jiu 5^ ‘<$3 J£« J^suS/ 4&1 

cji» 

jljj ,_y* ^£=u U olj W 

(OjA* ^ J=U' fW» 

Abdullah bin Amru bin Al-Ash menuturkan, 
"Rasulullah j£jj telah bersabda kepadaku, 
'Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si 
Fulan. Dahulu ia senantiasa bangun malam, 
namun kemudian ia meninggalkan shalat 
malam.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" {19), Bab: 
Makruhnya orang yang tidak melaksanakan 
shalat malam jika sudah bangun di malam 
hari {19)) 

HADITS K.E-718: 

(U4I& 4ul <j£?j Jj*-£ “VNA 

I jJUj ^<11 

fft :JUi «4&J Jijl «jil 
JksJ Jkb S/j <3 jI J^l 

(iLyijJ olj «ILl* jls tpjj joiJ 

: j\3 «3$ jt :jvl U-U (iUl£ (iiiij 
: jll dlSj :J\S aJX& SjlS fllf jLifl 
:J15 jS/ S/J clijj Jkljj UJj 5^ 

S/ 4>*l) jls 4AJl G «0 

4JJ1 ^gill J\l OjV| ciu^ «iJjSl 

£j 3J£ ^ Sl :jjuj 4-I& 

(f_j~a)l (j J*Sll 3»- <_»U ©Y L-jliS” r* : j 4®y»-l) 

Abdullah bin Amru berkata, "Telah sampai 
kabar kepada Nabi gjj mengenai diriku 
bahwa aku akan terus-menerus berpuasa 
dan menjalankan shalat malam. Lantas, 
entah apakah beliau memanggilku atau aku 
menemui beliau (lupa). Beliau pun bersabda, 
'Apakah benar kabar bahwa kamu akan 
berpuasa dan tidak akan berbuka serta 
shalat malam (tanpa tidur)? Berpuasa dan 
berbukalah, shalat dan juga tidurlah. Karena, 
kedua matamu memiliki hak atas dirimu dan 
dirimu serta keluargamu memiliki hak atas 
dirimu/ 

Abdullah bin Amru berkata, 'Sesungguhnya 
saya lebih kuat dari amalan seperti itu/ 


425 



Beliau bersabda, 'Jika begitu, berpuasalah 
seperti puasanya Dawud la bertanya, 
'Bagaimana cara mengerjakannya?' Beliau 
menjawab, 'Nabi Dawud berpuasa sehari dan 
berbuka sehari, serta tidak akan lari ketika 
bertemu dengan musuh/ Dia berkata, 'Lantas 
siapa teladan bagi diri saya dalam hal ini 
wahai Nabiyullah?"' (Atha', salah seorang 
perawi, berkata, "Aku tidak mengetahui 
bagaimana ia menyebutkan puasa sepanjang 
hidup). Nabi bersabda, 'Tidak ada puasa bagi 
siapa yang puasa sepanjang hidup/ Beliau 
mengucapkannya dua kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Hak 
keluarga dalam puasa (57)) 

Penjelasan 

^4)1 : Aku berpuasa secara berturut-turut 

tanpa berbuka. 

jS 1$) % Yj : Tidak melarikan diri saat 
bertemu musuh. Dengan kata-kata ini, beliau 
mengisyaratkan bahwa puasa dengan cara 
seperti itu, tidak melemahkan tubuh dimana 
tubuh lemah untuk berhadapan dengan 
musuh, tapi sebaiknya berpuasa sehari 
dan berbuka sehari, sehingga tidak lemah 
untuk berjihad dan melakukan kewajiban- 
kewajiban lainnya. 


<ul& ijb <_A; f* : j A^i-l) 

(f^-n 

Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, "Nabi 
jgjj bertanya kepadaku, 'Apakah kamu 
berpuasa dahr (sepanjang masa) dan shalat 
sepanjang malam?* Aku menjawab, 'Benar/ 
Beliau bersabda, 'Jika kamu melakukan 
hal itu, matamu akan mengantuk dan 
badanmu akan menjadi lemah. Tidak ada 
puasa bagi siapa yang mengerjakan puasa 
dahr (sepanjang masa). Puasa tiga hari 
(dalam sebulannya) sama nilainya dengan 
puasa sepanjang zaman/ Aku berkata, 
'Sesungguhnya saya mampu melakukan 
lebih dari itu/ Beliau bersabda, 'Jika begitu, 
maka berpuasalah dengan puasanya Nabi 
Dawud Dia biasa berpuasa sehari dan 
berbuka sehari, dan tidak akan lari ketika 
bertemu musuh.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Daud'Sggs. (59)) 

Penjelasan 

&01 3 : Yaitu mata cekung ke dalam dan 

pandangannya lemah. 

: Lelah dan letih. 


HADITS KE-719: 

^31 JJ13 :JVS < Ji 4)t jlc Co-ji- —Y W 

JajJI dill 4)1 

C CJrA tdUi cJuii lil (UjI : j\3 :cJla 3 JJjl 

«jaoJi Si tjlisJi 5J c- 4-yJ $ 

Jltl jVa :cJ5 & j*j\\ Sjfys 

4 Ifc 3JIS jJa* :j\J dUi j* 

jSl li|^4 Slj 5^ 


HADITS KE-720: 

dl j j-hfr 4A)1 Co a» — VT* 

4d-l :a 3 j\J (jJu«3 4ld 4)1 Jo» 4)1 jjJjj 
4^-5 «fSllSI 4it 3jl3 sSU» <&! jl sSUJI 




ou 5 § djlS 4)1 Jl 

tCojj 4d»ju» liU pijJ 


(piJI ij* i— Y W : j <>p-l) 


426 



Abdullah bin Amru bin Al-Ash mengabarkannya 
bahwa Rasulullah gjj pernah berkata 
kepadanya, "Shalat yang paling Allah cintai 
adalah shalatnya Dawud dan puasa yang 
paling Allah cintai adalah puasanya Dawud. 
Nabi Dawud biasa tidur hingga pertengahan 
malam kemudian shalat pada sepertiganya 
dan tidur kembali pada seperenam akhir 
malamnya. Dia juga berpuasa sehari dan 
berbuka sehari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Tertidur 
ketika waktu sahur (7)) 

HADITS KE-721: 

ijLj 5' ‘ <y. 4&1 44 -v^ 

Ji-Is aJ j&j aIIc. aSi! 4)1 

oSUuj aJ 

tAJUjj 

tj\l j»Gl js” i2Lil=u UI :JUi 

4All U :cdi :Jld 4A)1 Ia :C%15 
U :tiJL9 Uu* 5 : j\S 4)1 jj-jJ C :cJ3 Uu*»> :JI5 
^-Jl J 1^ |*a ij&C’ ^«^l Ajjl 

aJl& SjlS (3js 'fyo 'i 4 Jl£> 4)1 

Ujj^kdl^ Ujj JpaJa 

«Jlc Jjb fj-s v-j\j o^ >_>t^ T’* :j 

( f ^Ut 

Abdullah bin Amru menceritakan, "Rasulullah 
^ mendengar kabar tentang puasaku. Lantas 
beliau menemuiku. Maka, aku berikan kepada 
beliau sebuah bantal terbuat dari kulit yang 
disamak yang berisikan rerumputan. Namun, 
beliau justru duduk di atas tanah sehingga 
bantal tersebut berada di tengah antara 
aku dan beliau. Kemudian beliau bersabda, 


'Bukankah cukup bagimu jika kamu berpuasa 
selama tiga hari dalam setiap bulannya?' 
Aku berkata, 'Wahai Rasulullah? (bermaksud 
minta tambahan).' Beliau bersabda, 'Lima 
hari?* Aku katakan lagi, Wahai Rasulullah?' 
Beliau bersabda, 'Tujuh hari?' Aku katakan 
lagi, 'Wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 
'Sembilan hari.' Aku katakan lagi, 'Wahai 
Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Sebelas hari.' 
Kemudian beliau bersabda, 'Tidak ada puasa 
yang melebihi puasanya Dawud yang 
merupakan puasa setengah puasa dahr 
(sepanjang masa). Yaitu, berpuasalah sehari 
dan berbukalah sehari.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Daud'sm* (59)) 

Penjelasan 

iSUy : Wisadah adalah bantal, jamaknya 
wasa'id, bantal ini terbuat dari kulit yang 
sudah disamak. 


PUASA PADA AKHIR SYA’BAN 

HADITS KE-722: 

tllfrlfi, 4)1 44**" Oi l>! ~Y^ 

JL*< <a)U*i Aji tjoJ— A»Jx- «U)l 

cj) UI jSls UI U : jlil ‘^-«5 

J\l : jli 4l»l :J\I lli J 'f* 

jLil 0>3l ISlI : J15 <4)1 U Sf : jijJl 

Imran bin Hushayyin meriwayatkan dari 
Nabi |§ bahwa beliau bertanya, atau beliau 


427 



bertanya kepada seseorang, "Wahai Abu 
Fulan, apakah kamu berpuasa pada hari- 
hari terakhir bulan ini?" Imran berkata, "Aku 
menduga pertanyaan tersebut diutarakan 
pada bulan Ramadhan." Orang tersebut 
menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Beliau 
bersabda, "Apabila kamu tidak berpuasa, 
maka berpuasalah dua hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "i Puasa " (30), Bab: Puasa 
akhir bulan (62)) 


- - Penjelasan 

jilj» IjJ. j*: Al-Azhari menjelaskan, sirarusy 

syahr wa sardrahu wa sararahu, artinya 
akhir malam dimana hilal tertutup cahaya 
matahari. 


KEUTAMAAN LAILATUL QADAR 

HADITS KE-723: 

oUv.®! ya y\ tjlc- -Vff 

(pS/j aJLc- ajjl ^0 -giil 

& 4Aii 

OUsljJ Jj (Jrjl =|Ju <JJ 4*1 Lfi 



tLJ ^«Lfll <-*V t JjJtiJI J«2»i <— 1 ^” rr gjUJI <t»-p-l) 

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada 
beberapa orang dari shahabat Nabi 3® yang 
diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpi, 
yangterjadipadatujuhhariterakhir. Rasulullah 
M pun bersabda, "Aku berpendapat bahwa 


mimpi kalian tersebut tepat, terjadi pada 
tujuh malam terakhir. Maka barang siapa 
yang mau menyongsongnya, hendaklah 
ia menyongsongnya pada tujuh malam 
terakhir." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Mencari malam Lailatul 
Qadar di tujuh hari terakhir (2)) 

Penjelasan 

ijs : Aku bertepatan, t : Yaitu orang 
yang mencari dan menujunya. 


HADITS KE-724: 

:J13 y,\ du a »’ — V?t 

<5 &»j y* jjtdLii pPj pps. <UJl 

CUjI 

Q j I ju jJuil aju) 

■j.iJid $ 4j5 .jjjii 

4A)l ‘ 

Ci <j>y ipSj aJl& <oji 

jUu dpali Sj[*uu ‘ifrjS jUJLjl 

oJL|}3 O&J UJJultaojI <_djui 

jjL^3 aJlC- AJUI AJjl Jj-jj Col^d ts^Loll 

Q y\ C0I3 { j>- ‘(jjiaJjj $U31 ^ 

A S fc a* - 

iiJ *-»U T ijJuil tU J Ja» <-jUS" T'? :<3 tSjtivJl <>^,>-1) 

(>1^1^! jj^JI 

Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kami pernah 
beri'tikaf bersama Nabi pada sepuluh 
malam pertengahan dari bulan Ramadhan. 



Lalu beliau keluar pada pagi hari kedua puluh 
Ramadhan dan berkhotbah kepada kami, 
'Sungguh, aku diperlihatkan (dalam mimpi) 
tentang Lailatul Qadar. Namun, kemudian 
aku dilupakan (waktunya tersebut). Maka, 
carilah pada sepuluh malam terakhir dan 
pada malam-malam yang ganjil. Sungguh, 
aku bermimpi bahwa aku bersujud di atas air 
dan tanah. Oleh karena itu, siapa saja yang 
sudah beri'tikaf bersama Rasulullah, maka 
pulanglah/ 

Kami pun akhirnya pulang dan kami tidak 
melihat awan yang tipis sekalipun di langit. 
Hingga kemudian secara tiba-tiba datanglah 
awan yang banyak, kemudian hujan turun 
hingga air menetes menembus atap masjid 
yang terbuat dari dedaunan kurma. Kemudian 
iqamah untuk shalat dikumandangkan dan 
aku melihat Rasulullah bersujud di atas air 
dan tanah hingga aku melihat sisa-sisa tanah 
tersebut pada dahi beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Mencari malam Lailatul 
Qadar di tujuh hari terakhir (2)) 


Penjelasan 

: Potongan awan kedi. 


HADITS KE-725: 

cAJLC’ 4!)! -Vf® 

3, fJuj aJlC’ ^9 4JJ\ 

0% o* 

(JjJl j j W* JAjt» 

(4JJ1 pLmi L» 


J , \ Jo 03 ju «JJLaJI e JJb JjU-1 CjS' : jls ju 
pJ caLLI c jjb COjl Jtij iAy&JJu) l}, C*J&3 

^ jJjJ *j3j 

ciS^d «oJJLolI SJJJI (XU3 3 
<0J1) a^Lc- 
aJJI 

UJ? 

*1J t5_ ^ <_Aj T iLJ Jjai Vt :j tiijliJI 

Abu Sa'id Al-Khudri s® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah pernah beri'tikaf pada bulan 

Ramadhan pada sepuluh malam pertengahan 
bulan. Kemudian ketika telah melewati 
malam kedua puluh menjelang malam kedua 
puluh satu, beliau pulang ke kediaman beliau. 
Orang-orang yang beri'tikaf bersama beliau 
pun juga ikut pulang. Pada malam ketika 
beliau kembali beri'tikaf di bulan tersebut, 
beliau menyampaikan khotbah di hadapan 
orang banyak dan memerintahkan mereka 
perkara-perkara yang Allah kehendaki. 
Beliau bersabda, "Aku sudah melaksanakan 
i'tikaf pada sepuluh malam sebelum ini. 
Kemudian dinampakkan kepadaku agar 
beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir. Maka, 
barang siapa yang telah beri'tikaf bersamaku, 
hendaklah ia menetap di tempatnya 
beri'tikaf. Sungguh, telah diperlihatkan 
kepadaku Lailatul Oadar, namun kemudian 
aku dilupakan (waktunya). Maka, carilah 
Lailatul Oadar itu pada sepuluh malam 
terakhir, dan carilah pada malam-malam 
yang ganjil. Sungguh, aku juga bermimpi 
bahwa aku bersujud di atas air dan tanah." 


429 



Sesudah itu, langit pun tampak mendung 
pada malam itu, kemudian turunlah hujan 
hingga masjid bocor dan air mengenai posisi 
tempat shalat Nabi ^ pada malam kedua 
puluh satu. Kemudian mataku memandang 
Rasulullah dan aku melihat beliau seusai 
shalat Subuh dengan wajah beliau yang 
penuh dengan tanah dan air. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Mencari malam Lailatul 
Qadar di hari ganjil sepuluh hari terakhir (3)) 


Penjelasan 

jj <& : Yaitu beri’tikaf di masjid. 

Uy&tf . Maka carilah ia. 

: Yaitu air hujan menetes dari atap 

masjid. 


HADITS KE-726: 

-VH 

yijJl 3. aJlC> ^9 

jiuJl 

sAJ r : *AJ J-ai ujbS' rr :j gijUJI *»-^i) 

(ji-ljS/l y^iJI £ jA*)l 

Aisyah «a berkata, "Rasulullah $§ beri'tikaf 
pada sepuluh hari terakhir dari bulan 
Ramadhan dan bersabda, 'Carilah Lailatul 
Qadar pada sepuluh malam yang akhir dari 
bulan Ramadhan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Mencari malam Lailatul 
Qadar di hari ganjil sepuluh hari terakhir (3)) 


430 



BAB 14 
l’TIKAF 


l’TIKAF DI SEPULUH HARI TERAKHIR 
BULAN RAMADHAN 

HADITS KE-727 

AUl 4JJI jlc. -V?V 

j*jLy 4 J 1 & 4jil 4Ail Jj-jj 5^ :<Jli 

j vJKift'id <_>U \ wVsS* rr ^jUJl <>->-') 

Abdullah bin Umar m berkata, "Rasulullah 
M beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iktikaf" (33), Bab: Iktikaf 
di sepuluh hari terakhir (1 )) 

HADITS KE- 728 
Al ($?j -VfA 

AjLC> 4JJ1 ^ill ^)1 <j*J— 4jjl 
i'tjJhAj y* j>\yi\ JJuaII uif pU j 5^ ‘jAlj 
sOaj y» uiSUc-1 p <4Ut olijj 

^ vV ' rr : <i igAM **■>!) 


Aisyah istri Nabi $§, berkata bahwa Nabi 
$g beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan hingga beliau wafat. Kemudian 
istri-istri beliau beri'tikaf sepeninggal beliau." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Iktikaf" (33), Bab: Iktikaf 
di sepuluh hari terakhir (1)) 

WAKTU MASUK KE TEMPAT l’TIKAF 

HADITS KE-729 

^i\ :cJli -VW 

^ y* Ij'i/l jm*)I ^ ^Lc- ami 

<£U> O Cw ^3 « 5 ^ a>4 J 
CpjpH jl Upjpf coilllAi ju 

UjjJ i>Vj Uli 5 pU> l$J oJili UU> 

^gill Uli i>l £U>- 
lli U :JUi (^|3 AUl 

jjjT :piUj ALc- 4JJ1 

J&£l ^ t^flil eUS 3j*i 

J!*-* 1 i>? 

(»LjJI oKsfti eA? t I rr : j gjjUJI *^>t) 


431 



Aisyah « berkata, "Nabi ^ beri'tikaf di 
sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. 
Aku yang membuatkan tempat khusus 
untuk beliau. Selesai shalat Shubuh beliau 
masuk ke dalam tempat tersebut. Kemudian 
Hafshah meminta izin kepada Aisyah untuk 
juga membuat tempat khusus, Aisyah pun 
mengizinkannya. Lalu Hafshah membuatnya. 
Ketika Zainab putri dari 3ahsy melihatnya ia 
pun membuat tempat khusus yang lain. 

Pada pagi harinya Nabi £ melihat tenda- 
tenda (tempat khusus) tersebut lalu berkata, 
'Apa ini?' Beliau pun diberitahu. Maka Nabi 
M berkata, 'Apakah kalian melihat ada 
kebaikan padanya (dengan membuat tempat 
khusus ini)?.' Beliau pun tidak jadi i'tikaf di 
bulan itu (bulan Ramadhan). Kemudian beliau 
beri'tikaf sepuluh hari di bulan Syawal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iktikar (33), Bab: Iktikaf 
para wanita (66)) 

Penjelasan 

$ : Ketaatankah yang kalian kira. 

0 % : Yang mereka lakukan, birr sebagai maful 
pertama dan bihinna sebagai maful kedua, 
keduanya pada asalnya adalah mubtada' dan 
khabar, khitab ini untuk para lelaki yang ada 
bersama beliau, juga yang lain. 


BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM 
BERIBADAH DI SEPULUH HARI 
TERAKHIR BULAN RAMADHAN 

HAD1TS KE-730 

& :dJVl &\ cse'j l&fc -V T- 

Ia jidi jio iSj 'fLjg* &\ & 

4jlAl «JcJ o 


(j J-jJI ljU e ijJlsJI < r >U5' rt 

(CjLcWj 4>» 

Aisyah ® berkata, "Bila Nabi £ memasuki 
sepuluh akhir (dari bulan Ramadhan), 
beliau mengencangkan sarung 1 beliau, 
menghidupkan malamnya (dengan 

beribadah) dan membangunkan keluarga 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Amalan di sepuluh hari 
pada bulan Ramadhan (5)) 

Penjelasan 

5* : Yaitu sarungnya, ini kiasan untuk 
kesungguhan beliau dalam beribadah, seperti 
kata-kata: fulan yasyuddu wasathahu wa 
yas’a fi kadza (si fulan bersungguh-sungguh 
dan berusaha untuk sesuatu). Pendapat lain 
menyatakan; maksudnya adalah menjauhi 
para istri. Inilah penafsiran yang digunakan 
para salaf dan imam terdahulu, dan inilah 
yang dipastikan Abdurrazzaq bersumber 
dari Ats-Tsauri, dikuatkan oleh penuturan 
penyair berikut; 

Suatu kaum, ketika berperang, mereka 
mengencangkan sarung mereka . . . 

Dari para istri meski istri bermalam dalam 
kondisi suci 


1 Ini adalah metomini (kinayah) dari sikap seseorang yang 
bersiap-siap dan bersungguh-sungguh dalam beribadah 
' serta lebih giat daripada biasanya. Bisa juga diartikan 
sebagai orang yang menjauhi istrinya dan meninggalkan 
hubungan intim dengannya. tShahSh AI-BukhM Tahqiq 
Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 2/71 1 ) 


432 



BAB 15 
HAJI 


PAKAIAN YANG HARAM BAGI ORANG 
YANG IHRAM HAJI ATAU UMRAH 

HADITS KE-731 

tUjlft 4jjl -vn 

02 j**xb 1« (4LUl j ynj b :Jll ^b» j ^)l 

H :jdlj &S. Al J* Al Jjlj jii foClll 
S/j tjajUaJI S/j sja-jUl j*Jb 
J« S % <Jui-l Sj «J^gjil Vj 
‘Oi^*^l ££ Ja^I l»j *Kifc) j 

jl jljic^JI ‘*-**-« U*-S» oClil I^IaJj S/j 

fjaJLI j-aL 'i U <_>L t\ :^-l «^bT to ; j 

(oUII^ 

Abdullah bin Umar ® meriwayatkan bahwa 
ada seorang laki-laki bertanya kepada 
Rasulullah "Pakaian apa yang harus 
dikenakan oleh orang yang sedang berihram 
(muhrim)?" 

Rasulullah jg menjawab, "Dia tidak boleh 
mengenakan baju, topi (sorban), celana, 
mantel, juga khuf. Kecuali, seseorang yang 
tidak memiliki sandal, ia boleh mengenakan 
sepatu (khuf) tapi dipotongnya hingga di 
bawah mata kaki dan tidak boleh pula 


memakai pakaian yang dicelup dengan 
za'faran atau waras' " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Pakaian 
yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang 
ihram (21)) 

Penjelasan 

fjivlil : Secara qiran, mufrad, atau tamattu’. 

Jx i£j| : dengan qaf dan mim didhammah 
untuk bentuk jamaknya. 

H j : Jamak * imamah , disebut demikian 
karena surban menutupi seluruh kepala. 

Sj : Jamak sirwal, berasal dari bahasa 
Persia yang diarabisasikan. 

J4 $1 Hj : Jamak burnus, artinya peci panjang 
atau baju panjang dengan penutup kepala, 
baik berbentuk baju panjang ataupun jubah. 
Jtfj-l Slj : Jamak khuff (sepatu). Baju panjang 
dan celana mengingatkan semua pakaian 
yang berjahit, surban dan penutup kepala 
mengingatkan apapun yang menutup kepala, 
baik berjahit ataupun bukan. 
gs& i£Sliifti:di posisi ra/a'sebagai sifat iil 
J*» ’J\ : Tanaman berwarna kuning seperti 
sesame, beraroma harum dan digunakan 
untuk mencelup pakaian, warnanya antara 
kuning dan merah, wewangian paling 
masyhur di negeri Yaman. 


1 Sejenis tumbuhan untuk mencelup pakaian yang baunya 
harum. 


433 



HADITS KE-732 


: jld (cfej 02' ~VW 

Ol3j*J A*Lc> 4))1 ^gill C*Ao*tf 

|D {y>j «d^ajU p y> 

(tr^4 jii!^ 0*4^ GSJ 

Cft^' U-+1 v'* '° : -V ia " *b»- V^ f * : ii t£>'®'e" ^>-') 

Ibnu Abbas ® berkata, "Aku mendengar 
Nabi berkhutbah di Arafah: 

'Barang siapa yang tidak memiliki sepasang 
sandal hendaklah ia memakai sepatunya. Dan 
barang siapa yang tidak memiliki kain sarung 
hendaklah ia memakai celana untuk ihram/" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Mengenakan terompah bagi yang tidak 
mendapatkan sandal (15)) 

- Penjelasan 

: Setelah di potong lebih rendah 
dari kedua mata kaki, mata kaki adalah tulang 
menonjol yang terdapat di pertemuan antara 
kaki dan betis. 

tjtjl fJ 6*5 : Sarung adalah kain yang diikat 
di pinggang. 

tjk. 1JJ : Dengan lam bayan, sama seperti 
contoh, <10 J/£ dan <10 maksudnya hukum 

ini berlaku untuk orang yang berihram. 


HADITS KE-733 

j,jl :iift ail j\5 JJu -vw 

: j\5 iS’ji &>• 4)1 £giJl 

4ju ij pSij &£. 4)1 *gi]| Ullli 

4)1 b : JIaI l ^ Jaj 



«A^Uu jLL</j aJl& 4J)! 

llijJ <JJu jl ilf- 4)1 jJZ jliill «(Jf-jJI 
oy jju*y aJlc- 4)1 4)1 Jpj 

4A)l 4)1 jpj lili s4^ jio\l <Aj jk! Jl9 

(AJL& (JJy4 j*J {JftM jAj c 0-^)1 jju-j A_Jl& 

: jlil 3 I 3 ?#^»j«J 1 ^C- jUj ^jJl ^>1 :Jlii 

illjjt ^pl} ‘Ol^i /jSlJ db ^ jJl C %Jl l l 

U5 «aI^-1 

<i>^b <5 jJ^-l J— £■ <->Ij W 1— >bS" ro :,j tSjUJl 

(oLtJl J* 

Ya'la berkata kepada Umar a®, 'Tunjukkan 
kepadaku kondisi Nabi gjj saat menerima 
wahyu." 

Umar berkata, "Ketika Nabi berada di 
jH'ranah bersama beberapa shahabat, 
beliau didatangi seorang lelaki 2 yang lantas 
bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah 
jika orang yang sedang berihram untuk umrah 
dalam kondisi memakai minyak wangi? Nabi 
$5 diam sesaat, lalu turunlah wahyu kepada 
beliau." 

Umar pun memberi isyarat kepada Ya'la 
maka datanglah Ya'la. Saat itu Rasulullah 
sedang dinaungi kain. Lalu ia (Ya'la) 
memasukkan kepadanya, la mendapati 
wajah Rasulullah % memerah seperti 
orang mendengkur (karena beratnya 
wahyu) kemudian keadaannya kembali 
seperti semula. Setelah itu beliau bertanya, 
"Mana orang yang tadi bertanya tentang 
umrah?" Lelaki itu pun mendekat, dan Nabi 
$jj bersabda kepadanya, "Cuci (bersihkan) 

2 Ada riwayat yang menjelaskan bahwa ia bernama Atha' 
bin Munayyah 


434 



minyak wangi yang menempel pada dirimu 
sebanyak tiga kali, lepas jubah yang terkena 
minyak wangi itu, lalu laksanakan umrahmu 
sebagaimana kamu melaksanakan hajimu." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Mencuci 
baju dengan wangi-wangian sebanyak tiga 
kali (17)) 

Penjelasan 

£ lisi : Yaitu berlumur. 

% Jtt : Menjadikan pakaian untuk naungan. 
JL: : Dari kata ghathiih, artinya bunyi nafas 
orang tidur yang terdengar keluar-masuk 
karena beratnya wahyu. 
il£ gjL p : Kondisi tersebut hilang dari diri 
beliau sedikit demi sedikit. 


MIQAT HAJI DAN UMRAH 

HADITS KE-734 

:j\i Al (Sfj 0?' ^4^ _Vri 

aUI 

04 3 t p^i <$■ 

’A* $ i* 

& jit J* S\j£j 

(fllJI Jfti J4> *_»V» ' t* : j 

Ibnu Abbas m ia berkata, "Nabi s$& telah 
menetapkan miqat-miqat berikut: bagi 

penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah 5 , 


3 Miqat makani penduduk Madinah atau jamaah haji yang 

datang dari aran Madinah. Tempat ini disebut juga dengan 

Bir Ali. Letaknya kira-kira 6 mil dari Madinah dan 410 


bagi penduduk Syam daerah AlOuhfah 3 4 , 
bagi penduduk Najed daerah Qarnu Al- 
Manazil 5 , dan bagi penduduk Yaman daerah 
Yalamlam 4 . Miqat-miqat itu adalah untuk 
penduduk daerah-daerah tersebut dan setiap 
orang yang datang dari segenap penjuru 
negeri untuk melaksanakan ibadah Haji atau 
Umrah. 

Adapun penduduk daerah-daerah yang 
jaraknya lebih dekat dengan Mekah daripada 
miqat-miqat itu maka miqatnya adalah rumah 
keluarganya, sehingga penduduk Mekah pun 
miqatnya cukup dari Mekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Pembacaan Talbiah penduduk Syam (9)) 

- - Penjelasan 

Jj&j : Tempat ihramnya. 


HADITS KJE-735 

di»! JJ-I 3 ijlft g* 4A)1 tL^-Vr® 

AJL>JuJl jJjbl 4jJt 

(JaVj 

AUl O! 

pAj 0£ J*' Jfcjj pA) i ^ s ’ ^ 

Yj AJj-iJll izAjL* <_j\j A cjbS* To : j eSjLkJt 

(tijU-l <si J-J Ijl** 


km dari Mekah. Miqat Dzulhulaifah adalah yang terjauh 
dari Mekah dibandingkan dengan miqat-miqat makani 
lainnya. 

4 Salah satu desa dekat dengan Rabigh, yaitu miqat makani 
bagi orang-orang yang datang dari arah Syam (Suriah). 
Jaraknya dengan makkah kira-kira 200 km. Desa Juhfah ini 
sekarang telah hancur. Karenanya, jamaah haji berihram 
dari Rabigh karena Rabigh sejajar dengan Juhfah. 

5 Miqat makani bagi jamaah haji dan umrah yang datang 
dari arah Naid, seperti Riyadh. Sekarang, tempat ini 
dikenal pula dengan Siil Kabir, terletak dekat Thaif. Jarak 
Qamul Manazil dengan Mekah kurang lebih 70 km. 

6 Miqat makani bagi jamaah haji yang datang dari arah 
Yaman. Jaraknya dengan Mekah kurang lebih 70 km. 


435 



Hadits Abdullah bin Umar Rasulullah 
bersabda, "Penduduk Madinah bertalbiyah 
dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam dari Al- 
Tuhfah, dan penduduk Najed dari Qarn." 

Ibnu Umar berkata, "Ada sebuah riwayat 
sampai kepadaku bahwa Rasulullah gg 
bersabda, 'Dan penduduk Yaman bertalbiyah 
dari Yalamlam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Miqad 
penduduk Madinah, dan mereka tidak 
membaca talbiyah sebelum mereka sampai 
Dzul Hulaifah (8)) 


TALBIYAH 

HADITS KE-736 

5 ' iji .U* vioa>- “YY'l 

J «iLw3 r^Ju nj aJlc> 4jjl auI 

auJi 3 gu ju£i 5 » 

<_)U n :gU ro : j 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Sg 
bahwa talbiyah Rasulullah sgjj ialah: 

Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya 
Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, 
tidak ada sekutu bagi-Mu. Segala puji, dan 
nikmat hanya milik-Mu begitu pula kerajaan. 
Tidak ada sekutu bagi-Mu. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Kalimat 
Talbiyah (26)) 

- Penjelasan 

<20 $}\ 30 : Labbaik artinya ya Allah, kami 

memenuhi panggilan-Mu. 

uU : Kebaikan dan karunia secara mutlak. 


PERINTAH BAGI PENDUDUK 
MADINAH UNTUK BERIHRAM DARI 
MASJID DZUL HULAIFAH 

HADITS KE-737 

Al #1 do^.-VrY 

S/l jJuJ s. 4&I 4jJl ^ :jb 

A JLA iM Ju?ulja ^JO 

JJS- (_j\j t' <— te 

Abdullah bin Umar sg berkata, "Rasulullah 
^ tidak pernah memulai ihram (bertalbiyah) 
kecuali dari masjid, yaitu masjid di Dzul 
Hulaifah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" {25), Bab: Membaca 
Talbiyah dari masjid Dzul Hulaifah (20)) 

BERTALBIYAH KETIKA KENDARAAN 
BERTOLAK 

HADITS KE-738 

C)i —YY A 

UI G 4ll .uiJ jli ijl 

ll>l jl p <Gujl J-Sjil 

:JU> ^ G lej : Jll <iUl£sJ>l 

J* ££& 

* «SM Ijfj bj ^&1 ji? cj£ bl 

fj* 6^ f3j 

4&1 jf jj < 6^1 d :<Al jll 

blj S/l |Ju<^ 4JJl 


436 



&\ &> 4i\ cJ?; jl2)l 

\fa£ j**jJ £<jJI JaJjl jaoJU jJu^ <uL 
to C»U IfuoJI i)l Uli <1^*3 

^*ic- 4jjl 4JJI C>0^>^ld 

3l3 «jSU^Il 1*1$ l$J Jl llo-l UlS *l £ 

is*" (*^y 6?^ 4&t j_3^j ji j*5 



(j Ojl^ll Jlft v'* r ' :»r«jl' t ^SjUJI **-/-!) 

(osl*iH Je £— * x> 

Hadits Abdullah bin Umar. Ubaid bin Turaij 
meriwayatkan, bahwa ia bertanya kepada 
Abdullah bin Umar, "WahaiAbu Abdurrahman, 
aku melihat Anda mengerjakan empat 
hal yang tidak aku lihat seorang pun dari 
shahabatmu melakukannya." 

Abdullah bin Umar berkata, "Apa itu, wahai 
Ibnu Uuraij?" 

Ibnu Juraij berkata, "Aku melihat Anda hanya 
menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad, 
aku melihat Anda mengenakan sandal 
terbuat dari kulit, aku melihat Anda menyemir 
(rambut) dengan berwarna kuning, dan 
saat manusia di Mekah melakukan talbiyah 
setelah melihat hilal aku melihat Anda tidak 
melakukannya kecuali pada hari tarwiyah?" 
Abdullah bin Umar pun berkata, "Tentang 
rukun Ka'bah, sungguh aku tidak pernah 
melihat Rasulullah $g mengusapnya kecuali 
rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sedang 
mengenai sandal dari kulit, aku melihat 
Rasululldh juga mengenakan sandal kulit 
yang tidak berbulu, dan berwudhu dengan 
tetap mengenakannya, dan aku suka bila 
tetap mengenakannya. Adapun tentang 
warna kuning, sungguh aku melihat Rasulullah 
gjj mencelup dengan warna tersebut dan 


aku juga suka melakukannya. Dan tentang 
talbiyah, sungguh belum pernah aku melihat 
Rasulullah bertalbiyah kecuali setelah 
kendaraannya bertolak (menuju Mina)" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mencuci kedua kaki yang menggunakan 
sandal bukan mengusapnya (30)) 

Penjelasan - 

Uujf : Yaitu empat hal. 

U&u : Melakukan semuanya meski ada 
sebagian orang yang melakukan sebagian 
saja. 

: Yaitu tempat tiang Ka'bah. 

&LLM : Yang tidak berbulu, berasal dari kata 
subt, artinya botak, atau yang berbulu, atau 
kulit sapi yang disamak dengan rumput 
berduri, subf adalah tanaman yang digunakan 
untuk menyamak kulit, atau setiap kulit yang 
disamak, atau kulit yang dilunakkan dengan 
disamak, atau nisbat kepada pasar sabt. 

: Engkau mengecat baju atau rambutmu. 

Jif : Membaca talbiyah dengan suara 
keras untuk berihram haji atau umrah. 
fyjb \ \‘j _ : Tanggal delapan Dzulhijjah, karena 
saat itu mereka diberi air untuk digunakan 
di Arafah, baik untuk keperluan minum 
ataupun yang lain. 

k, L .13 *j : Hewan tunggangan beliau 

menyusuri jalan beliau, maksudnya memulai 
manasik-manasik haji. 


MEMAKAI MINYAK WANGI SAAT 
IHRAM 

HADITS KE-739 
4JJl (Jfj -VTA 

:cJli 4JL& 4JJ1 


437 



Penjelasan 


Sr? fllj &)! 4 JJI 

C«wJU s-Spaj (3l J-i aLI>J 

( ^ AiP t i_»L \A :gl-l i—ihS" fo :j (jljliJl 43-^i-l) 

Aisyah m, istri Nabi jg, berkata, "Aku pernah 
memakaikan wewangian kepada Rasulullah 
untuk ihramnya saat beliau ihram dan 
setelah tahallul pertama, sebelum thawaf 
(ifadhah) di Baitullah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Memakai 
wangi-wangian ketika ihram (18)) 

... Penjelasan 

: Untuk ihram beliau, 
oa»- : Yaitu sebelum berihram. 
iU-3 : Tahallul dari segala hal yang dilarang 
saat berihram setelah melempar jumrah dan 
mencukur rambut. 

: Thawaf ifadhah. 


HAD1TS KE-740 

jOjjj :cJ\3 tiialc. i£o.X>- -VI* 

jAj pStj 4-lfr 4&I £gill 



J— ic-t |J <-Jaj «_j\j H o i_£jUvJl 

(uJall jSl 

Aisyah & berkata, "Seakan aku melihat kilau 
minyak wangi pada belahan rambut Nabi $g 
ketika beliau ihram." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Siapa 
yang memakai wewangian laiu mandi dan 
wanginya masih tersisa (14)) 


ijijy : berkilau, 

3 ji * : yaitu tempat rambut dibelah. 


HADITS KE-741 

ws4 U -.'JiS- JjS 1$) ai aJ&\£ cJlI» 
UI cJul iLj? Xaj& ^J?l jl 
cdU» p aJl& 4JJl 4&I JjJ-j 

Uo p <4 jLIo 3 

jj 't 'r'tS' 0 : J *»ji- 1) 

(t— kJl^l 

Hadits Aisyah. Muhammad bin Al-Muntasyir 
meriwayatkan, ia berkata, "Aku bertanya 
kepada Aisyah ® . Aku ceritakan kepadanya 
ucapan Ibnu Umar « 5 » yang mengatakan, 'Aku 
tidak suka memulai ihram dengan memakai 
minyak wangi/ Aisyah & pun berkata, 'Aku 
pernah memakaikan minyak wangi kepada 
Rasulullah^, lalu beliau bergantian menemui 
istri-istrinya, kemudian pagi harinya beliau 
memulai ihram." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mandi" (5), Bab: Siapa 
yang memakai wewangian lalu mandi dan 
wanginya masih tersisa (14)) 

J Penjelasan-- 

O» : Aroma wewangian semerbak tercium 
darinya, seperti disebut dalam firman Allah 
m , “Di dalam kedua surga itu ada dua buah 
mata air yang memancar ." (Ar-RahmUn: 66) 
O» ber-i'rab nashab sebagai tamyiz. 

AJlij £ p : Kiasan untuk hubungan badan 
dan orang yang wajib mandi. 


438 



p dengan aroma wangi tercium dari 
beliau, dengan demikian perkataan Ibnu 
Umar tersebut terbantah. 


HARAM BERBURU BAGI ORANG YANG 
IHRAM 

HADITS KE-742 

4-JLC- 4jjl 4A)l J 

^1« ^1^ LJj 4 JL& #3^3 «jbjj jl J^j 

(*>► 'j ' ^ biji p 4 : j'* 

tsiit lij >— >b T *!_)». v_>bT TA : j ^jUJI Aa^S-i) 

(<M (J % IA** 

Ash-Sha'bi bin Datstsamah Al-Laitsiy 
meriwayatkan bahwa ia menghadiahkan 
seekor keledai liar kepada Rasulullah ^ saat 
beliau berada di Abwa' atau di Waddan. 
Lalu beliau mengembalikan hadiah itu 
kepadanya. Melihat kekecewaan yang 
terlihat di wajahnya, beliau berkata, "Kami 
tidak bermaksud menolak hadiah darimu, 
namun ini tidak lain karena aku sedang 
berihram." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Jika seseorang memberi hadiah kepada 
orang yang ihram berupa keledai liar yang 
masih hidup, lalu ia tidak menerimanya (6)) 

Penjelasan - 

fiil jyLj «.si»' : Aslinya, kata ahda dihubungkan 
dengan ila, dan kadang dihubungkan dengan 
lam, artinya sama. 

: Sebuah gunung di bilangan Furu’, jarak 
antara gunung ini dengan Juhfah dari sisi 
Madinah sejauh duapuluh tiga mil. 


61% : Sebuah tempat di dekat Juhfah atau 
sebuah perkampungan dari sisi Furu’, 
Wuddan ini lebih dekat dengan Juhfah dari 
pada Abwa', karena jarak antara Abwa' 
dengan Juhfah bagi yang datang dari Madinah 
terpaut sejauh duapuluh tiga mil, sementara 
dari Wuddan ke Juhfhah berjarak delapan 
mil. Keraguan dalam riwayat ini bersumber 
dari perawi. 

a *>5 : Yaitu muka tidak suka karena sedih 

hadiahnya ditolak. 

(ji. t!i Sj : Yaitu karena kami sedang berihram. 


HADITS KE-743 
1*5* 4Ul 

lloj pSij 4jj| ^9 -giU £4 

Col^3 tj Vi4j J1 

£3jfl ‘J* 9 *) (UjJS) 

«tiJjUEa <0^* 'j} *)l IplSi 

tjj y&i \ fljj j'uX\ c-ol 'p 

tJllj JUl Aj CmjII 

<Ull c«J\l I^JkS'U Sf :p-s 2 \> 

: jul «AslUwI LCaUi Jij (jlloj 

(jyu M 10 U t r A UjliyJI A»^»-l) 

Abu Qatadah m berkata, "Kami bersama 
Nabi di Qahah. Di antara kami ada 
yang berihram dan ada pula yang tidak. 

Aku melihat para sahabatku sedang 

memperhatikan sesuatu. Aku pun ikut 
memperhatikan. Ternyata ada seekor keledai 
liar yang sudah terkena cambuk. Mereka 
berkata, 'Kami tidak akan membantumu 


439 



untuk menangkapnya karena kami sedang 
ihram.' Maka aku berusaha menangkapnya 
lalu berhasil, kemudian aku bawa keledai 
tersebut dari balik bukit kecil lalu aku 
menyembelihnya. Kemudian aku datang 
menemui para sahabatku dengan membawa 
dagingnya. Di antara mereka ada yang 
berkata, 'Makanlah!' Dan sebagian yang lain 
mengatakan, 'tangan kalian makani' Maka 
aku mendekati Nabi yang saat itu sedang 
berada di depan kami, lalu aku bertanya 
tentang masalah itu, maka beliau berkata, 
'Makanlah, karena daging itu halal.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram tidak boleh 
membantu orang yang halal membunuh 
binatang buruan (orang yang tidak ihram) 
(4)) 

Penjelasan 

«illK : Sebuah lembah berjarak sekitar satu 
mil dari Suqya dan sejauh tiga marhalah 
dari Madinah, Suqya adalah sebuah 
perkampungan antara Makkah dan Madinah, 
termasuk bilangan Furu\ 

Oji\% : Pola yatafa’alun dari kata ru'yah. 

*$£■ <l£*i S : Yaitu untuk mengambil cambuk 
saat jatuh. 

: Orang yang berihram tidak boleh 
membantu orang yang hendak membunuh 
hewan buruan. 

L£\ : Sebuah bukti yang terdiri dari sebongkah 
batu besar. 

ttpSj : Aku membunuhnya, makna asli kata ini 
adalah menebas kaki-kaki unta atau kambing 
dengan pedang dalam kondisi berdiri, lalu 
mengalami perluasan makna dan digunakan 
untuk makna membunuh secara mutlak. 

J&- : Ia halal. 


HADITS KE-744 

++ • i • ✓ ++ „ 

-Yit 

«iuoJtfM plfr i(J,\ JJJajl :J\I 

t)! A*ic< <Uil £gi)l &1>-j jJj 

ipSSij <uifr 4A) 1 ^0 ^j| Jjila )ll djjki \jl& 
‘jjsuu f + h j o UI Cllli 

C-bLkPO UI lili O 

^)l l^ll tiliull 

c~i&i jl liLy>j lliiTll 

Ijtii £9jl jjuj £gUl 

^ jIac- ^ Om&Ls (I^Imi 

:Jll aJlc. 4JJl ^i)l C*Sy Jjjl :cJl3 

U :cJla3 1*Aj>JI JjIs 4*5^3 

<4il a>JJ p}ll)l «iCic- b\ 

:cJ5 (iUjJ I^Ja^u 0» Ji 

4A* iSAifrj C%«tfl 4JUl Jj-j U 

Jili (aJl^is 

cDU-l iU lil T :ju^JI .Ijp- tA ^UJI **J. t) 

(dS’t Ju*o)l JJ 


Abdullah bin Abu Oatadah berkata, "Ayahku 
berangkat pada tahun Perjanjian Hudaibiyah 
lalu para teman-temannya berihram 
sedangkan ia tidak. Lalu Nabi mendapat 
berita bahwa para musuh akan menyerang 
beliau, maka Nabi $§ berangkat. Dan ketika 
aku bersama para shahabat beliau yang 
sedang tertawa saling bercengkerama satu 
sama lain, aku melihat seekor keledai liar. 
Keledai itu aku ikuti kemudian aku tikam dan 
aku ikat sehingga tidak bergerak lagi. Aku 
meminta bantuan mereka namun mereka 


440 



tidak mau membantuku. Lalu kami memakan 
dagingnya namun kami khawatir ada 
musuh. Maka aku mencari Nabi jg dengan 
sesekali memacu lari kudaku dan sesekali 
memperlambatnya. 

Kemudian aku berjumpa dengan seseorang 
dari Bani Ghifar pada tengah malam lalu aku 
bertanya kepadanya, 'Di mana kautinggalkan 
Nabi 3®?' Dia berkata, 'Aku meninggalkan 
beliau di daerah Ta'hin 7 8 . Beliau beristirahat 
siang di Suqya' a . (Setelah bertemu), aku 
berkata, 'Wahai Rasulullah, keluarga (para 
shahabat) Anda menyampaikan salam dan 
rahmat Allah buat Anda. Mereka khawatir 
menghadapi musuh tanpa mendampingi 
Anda, maka tunggulah mereka.' 

Aku katakan pula kepada beliau, 'Wahai 
Rasulullah, aku telah berburu keledai liar dan 
aku masih menyisakan dagingnya.' Maka 
beliau berkata, untuk mereka, 'Makanlah!' 
Padahal saat itu mereka sedang berihram." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Apabila orang yang tidak ihram berburu 
kemudian memberikannya kepada orang 
yang sedang ihram, ia memakannya (2)) 

Penjelasan 

&& : Yaitu aku menjadikannya kokoh di 
tempatnya dan tidak bisa bergerak-gerak. 

£j \ : Aku memaksa kudaku berjalan cepat. 
\jh : Yaitusesekali. 

JjJ j : Dengan mudah. 
ijU : Yaitu sesekali pula. 

: Nama mata air terletak sejauh tiga mil 
dari Suqya. 

Uiill : Qayala berasal dari kata qailulah, 
yaitu aku meninggalkannya di Ta’ahhun dan 
ia bertkkad untuk tidur siang di Suqya, Suqya 


7 Nama mata air di Mekah ( Shahth Al-Bukh&ri Tahqiq Dr. 
Musthafo Dlb Al-Bugha 2/647). 

8 Nama desa di antara Mekah dan Madinah ( Shahth Al- 
Bukhirf Tahqiq Dr. Musthafo Dib Al-Bugha 2/647). 


adalah sebuah perkampungan di antara 
Makkah dan Madinah, termasuk bilangan 
Furu'. 

(iilai ol : Yaitu para sahabatmu. 

\y&£ ot : Yaitu dirampas musuh. 

SU.IS : Sisa. 


HAD1TS KE- 745 

4A)! AUl 5' sSlHl Vto 

t-3J Ce& iZaut aJl& 

\jJS- :jui Isi'cj jjl |Lfci AjUUS 

lili ij»C Jl J>A la Jpd>\ 

«y* fl ip>f 4 j £\ 

jjl 'j** il p* 

yo l^jli cUVjI I^ju jjui J^\ Jp 

li ? j y> j£- jSUI 

AUl Ji IjSl l*JLd ya 

1 IsS' UI 4JJI J \y*j U :lp\S «fLj 

UJjO *Ul5l I 4 U jiii <»SVHS jjl l£lfr 

jajA» jS'UI :Uii jaJ £4 &5'\1 

^^.■.4 : tl^aii- ya yu U UJu^si? 5 j'* ^ 

S :ljil3 LfeJl jlif jl jl gjf 

ya gu U» £&i :j\i 
jjJLj oU # Ajjf <— >tS" ?A :<_} <a-^»-i) 

Abu Oatadah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah berangkat haji lalu para 


441 



shahabat turut bersama beliau. Lalu sebagian 
rombongan ada yang berpisah, di dalamnya 
terdapat Abu Qatadah m. Beliau berkata 
kepada rombongan ini, "Ambillah jalan 
menyusuri tepi pantai hingga kita bertemu." 
Mereka pun mengambil jalan di tepian pantai. 
Ketika mereka hendak berangkat, semua 
anggota rombongan itu berihram kecuali Abu 
Qatadah. Ketika mereka sedang berjalan, 
mereka melihat ada seekor keledai liar. Maka 
Abu Oatadah menghampiri keledai itu lalu 
menyembelihnya dan sebagian dagingnya 
dibawa ke hadapan kami. Mereka berhenti 
lalu memakan daging keledai tersebut. 
Sebagian dari mereka ada yang berkata, 
"Apakah kita boleh memakan daging hewan 
buruan padahal kita sedang berihram?" 
Maka kami bawa sisa daging tersebut. 
Ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah 
2 i, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami 
sedang berihram sedangkan Abu Oatadah 
tidak. Lalu kami melihat ada keledai-keledai 
liar kemudian Abu Oatadah menangkap 
dan menyembelihnya. Kemudian sebagian 
dagingnya dibawa kepada kami. Lalu kami 
berhenti dan memakan daging tersebut. 
Kemudian di antara kami ada yang berkata, 
'Apakah kita boleh memakan daging hewan 
buruan padahal kita sedang berihram?' Lalu 
kami bawa sisa dagingnya itu kemari. 

Beliau bertanya, 'Apakah ada seorang 
di antara kalian yang sedang berihram 
menyuruh Abu Oatadah untuk memburunya 
atau menunjukkannya?' Mereka menjawab, 
'Tidak ada.' Lalu beliau bersabda, 'Makanlah 
sisa daging yang ada itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram tidak boleh 
menunjukkan hewan buruan kepada orang 
yang tidak ihram agar ia memburunya (5)) 


Penjelasan 

J^\ Ijii- : Ambillah rute tepi pantai, 
dijelaskan dalam Al-Q&mHs, kata ini termasuk 
kata yang terbalik, menurut qiyas seharusnya 
mashul, atau makna hadits ini adalah 
kawasan yang berair, dimana ketika air naik, 
semua yang ada di sana tersapu. 

\£a 'J£> : Membunuh keledai-keledai yang 
terlihat. 


HEWAN YANG DISUNNAHKAN UNTUK 
DIBUNUH BAGI MUHRIM (ORANG 
YANG IHRAM) ATAU SELAINNYA, DI 
DALAM ATAU DI LUAR TANAH SUCI 

HADITS K.E-746 

5 ' 4&1 -vit 

: JLs ijeJLwtj 4JJl 4J)1 

q 

jjJii)! SjLaJlj 

Jli L* t->L V v_jbS" t A :j 4^-ji-l) 

(vM 1 o* 

Aisyah ® meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda, "Ada lima jenis hewan yang 
kesemuanya berbahaya sehingga boleh 
dibunuh saat ihram, yaitu: burung gagak, 
burung rajawali, tikus, kalajengking dan 
anjing galak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram membunuh 
hewan (7)) 

— - Penjelasan 

: An-Nawawi menjelaskan, ini 
penamaan yang benar, berlaku sesuai bahasa, 
karena makna asli fasik adalah keluar, makna 


ltU2 



hewan-hewan ini disebut fasik adalah karena 
keluar dari hukum hewan-hewan lain, karena 
hewan-hewan ini menyakiti, merusak, dan 
tidak bisa dimanfaatkan, 
oljiil : (Gagak) yaitu burung yang suka 
mematok-matok di atas punggung unta dan 
mencuri makanan orang. 

•fci-'j (rajawali) : Jenis burung paling hina, 
burung ini mencuri makanan orang. 

(kalajengking) : Bentuk tunggal dari kata 
aqarib, ini bentuk mu’annats, kalajengking 
betina disebut ‘aqrabah dan 'aqraba', hewan 
ini memiliki delapan kaki, kedua matanya 
terletak di punggung, menyengat dan sangat 
menyakiti, kadang menyengat ular hingga 
mati. 

(tikus): Maksudnya tikus rumah, hewan 
ini disebut fuwaisiqah, tidak ada hewan yang 
lebih merusak dari tikus, benda apa saja pasti 
dihabiskan. 

’j&\ : Hewan yang suka menyerang. 


HADITS KE-747 

4Ul j\j :cJ\d -V IV 

^ $ 5 * ^ 

ojiiilj 5jUJ|3 

fjaJll Jsi U vjIi V :Ju«all »1^. t A 

Ijlj 

(roo 

Hafshah berkata, "Rasulullah jg bersabda: 
'Ada lima jenis hewan yang seseorang tidak 
berdosa jika membunuhnya, yaitu: burung 
gagak, burung rajawali, tikus, kalajengking 
dan anjing galak.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram membunuh 
hewan (7)) 

- Penjelasan 

Sl : Tidak ada dosa. 

$3j : Secara mutlak, baik di tanah halal 

maupun tanah haram, 


HADITS KE- 748 

«Uji * ibl (<& 'j 'J»S. Ji 4l\ -Ufr -YtA 
(j«5 4jjl 4JJ| 

jp 4*!3^ 

Jiaj l» v_»L V •!)»■ f A iSjUwJl 4»y»-l) 

(oljJl 

Abdullah bin Umar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah g§ bersabda: 

"Ada lima jenis hewan yang tidak berdosa 
bagi orang yang sedang berihram untuk 
membunuhnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram membunuh 
hewan (7)) 

Penjelasan 

: Dosa. 


ORANG IHRAM BOLEH 
MENCUKUR RAMBUT KEPALA 
JIKA MENGGANGGU, TAPI WAJIB 
MEMBAYAR FIDYAH 

HADITS KE-749 

(AJL& 4jjl 3 j9t£’ -VIA 

:JlJ aj| tjjL uj <UJl 4JJI 


443 



JUii ajjI J|^g^ U |»a> : JI3 dUlyb 3lil 

f-.-^j jis-l a JlC- AjJl J**? AJlll 

#Ub dJuil ji c aL M t jLaIp! jl ajSU 

i y>i JUj <dll Jji «_»L o : yiaJLI t_>hS* f V .'j cSjUJl 

(a*»Ij ^ ajjI Liu^ (^S" 

Ka'ab bin Ujrah m meriwayatkan dari 
Rasulullah jgg, beliau bersabda, "Apakah 
kamu merasa tersiksa dengan kutu di 
kepalamu?" la menjawab, "Ya, wahai 
Rasulullah." Rasulullah $§ berkata, "(Kalau 
begitu) cukurlah rambutmu, lalu puasalah 
tiga hari atau berilah makan enam orang 
miskin atau berqurban seekor kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang yang tertahan" 
(27), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Jika ada di 
antaramu yang sakit atau ada gangguan di 
kepalanya lalu ia bercukur" (5)) 

Penjelasan 

ulil> : jamak hammah, yang dimaksud di sini 
adalah kutu. 

;.l£} JJLill : yaitu berkurbanlah seekor kambing. 


HADITS KE-750 

Al -Ufr jf. Vyn£. -Vo* 

lift £yi MiS' (JI OJm 3 :J \1 « Jifca 

aj ji) ji- AjJLlI «asJSCJI (jju 

Ali Al ^Jl jj ci/ : jli3 ((.C* j* 

cuS' U :JUs jp JIaJI} «jilij 
:cJld SLi) UI (IJUb JJb Ji JL^i-l jl ^jl 
Ai-» jt «j»\j| AjSIj |H> : jll «S 
Jii-I} j* t-Aaj & 


1 % 

4 ) ji i_j\j f t :S ^SJI »j_j— r : j<— i— >1^” “lo 

(a— ij ^ (_5i\ Aj j\ Uaaj^* p-Aal» o^” 

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah dari 
Abdullah bin Ma'qil, ia berkata, "Aku duduk 
mendekati Ka'ab bin Ujrah di masjid Kufah, 
lalu aku bertanya kepada Ka'ab tentang 
fidyah puasa, la pun berkata, 'Aku pernah 
diajak menghadap Rasulullah jg sementara 
kutu-kutu bertebaran di wajahku. Beliau 
berkata, 'Aku lihat keadaanmu sudah 
demikian parah, apakah kamu mempunyai 
seekor kambing?' Saya menjawab, 'Tidak.' 
Beliau bersabda, 'Berpuasalah tiga hari, atau 
beri makan enam orang miskin, setengah sha' 
untuk setiap orang, dan cukurlah rambutmu.' 
Ka'ab berkata, '(Hadits) Ini khusus buat saya 
dan bersifat umum buat kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tafsir" (65), Surat: Al- 
Baqarah (2), Bab: Firman Allah Ta'ala: 
"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada 
gangguan di kepalanya lalu ia bercukur" (5)) 

Penjelasan 

dJtf' U : Aku kira. 


ORANG IHRAM BOLEH BERBEKAM 

HADITS KE-751 

:Jl3 « A JLC» Aiil AJU^- ^jj| <£+> A» — 1 V®V 

«j \j£ JAj «jjAj A JLC- Al jJ-tf jjiJl '^Cs>-\ 

(f jpi* JJ ual, \\ «Ijj- u r >b5' rA 


Atttt 



IbnuBuhainah as berkata, "Nabi^berbekam 
pada bagian tengah kepala ketika ihram 
ketika di LahyiJamaP" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Berbekam bagi orang yang sedang 
ihram (11)) 


Penjelasan 

Jfr : Nama sebuah tempat di antara Makkah 

dan Madinah, lebih dekat dengan Madinah. 


ORANG IHRAM BOLEH 
MEMBERSIHKAN BADAN 
DAN KEPALA 

HADITS KE-752 

£jl 4&1 -ue ts ojjll e)' -Vof 
iyi (j*A**J' £yi 4W' Oi t CX^ >m 

■.tf&s. & 4i)l jvSI lilii-i SJjSft 

*)/ J\3j i<k*u\j J^w . 1 0 

til (S^ -Arti 

I JUb :JIa 3 <4Jl£> c%Juwi j *. jJbj 

JUC> liUl JUft bl :cJul9 

4ji)l ^CiJI 4JJl 

-e ftf A*Lt- AAll 

p UUitj 4 'J? #U?UslS «ojlll Jp OJU Ojjl 
Jp UwtfS :^a!c> vl^u ObwS'^L J'i 
:J\lj U 4 J «4j>juj H |3 p 
Jaij pStj A%£. 4&\ ^£> «Jvj Ij^Ia 

9 Lahyi lamai adalah tempat yang berada di antara Mekah 
dan Madinah, tapi lebih dekat dengan Madinah IShahth 
Al-BukhSri Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi ) 


Ojji 


JLitil i_jU M :Ju*a)t *b»- <— >tS” tA !|) ijljUJi to^>l) 

(f^ 

Dari Abu Ayyub Al-Anshari dari Abdullah bin 
Hunain meriwayatkan bahwa Abdullah bin 
Abbas m dan Al-Miswar bin Makhramah 
pernah berselisih pendapat ketika di 
Abwa' 10 . Abdullah bin Abbas m mengatakan 
bahwa orang yang sedang ihram boleh 
membasuh kepalanya. Sedangkan Al-Miswar 
mengatakan bahwa orang yang sedang 
ihram tidak boleh membasuh kepalanya. 
Maka Abdullah bin Abbas m mengutusku 
untuk menemui Abu Ayyub Al-Anshari. Aku 
jumpai ia sedang mandi di bawah dua pohon 
dan dia berlindung dari balik kain. Maka aku 
memberi salam kepadanya. Dia bertanya, 
"Siapa ini?" Aku jawab, "Aku Abdullah bin 
Hunain, Abdullah bin Abbas m mengutusku 
kepadamu untuk menanyakan bagaimana 
dahulu Rasulullah membasuh kepala 
beliau ketika beliau sedang ihram." 

Maka Abu Ayyub menyingkap kain penutup 
dengan tangannya sehingga kepalanya 
tampak olehku lalu dia berkata kepada 
seseorang yang mengucurkan air kepadanya, 
"Kucurkan air itu." Orang itu pun mengucurkan 
air ke kepalanya lalu ia menggerak-gerakkan 
kepalanya dengan kedua tangannya lalu 
menarik tangannya ke depan ke belakang, 
lalu berkata, "Begitulah aku pernah melihat 
Nabi melakukannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Mandi bagi orang yang ihram (14)) 

Penjelasan 

s 1j$L : Sebuah tempat di dekat Makkah, 
maksudnya keduanya berselisih pendapat 
saat singgah di Abwa'. 


1 0 Tempat yang dekat dengan Madinah IShahlh Al-Bukhari 
Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqil 


445 



ui^' : Yaitu di antara tembok di tepi sumur 
yang diberi kayu tempat sapi diikat. 
ifeteS : Yaitu ia turunkan baju dan ia lepaskan 
dari kepala. 

^ ISS : Terlihat olehku. 


CARA MENGAFANI ORANG YANG 
IHRAM JIKA MATI 

HADITS KE-753 

: JVi z iul jjl -vor 

j\5 «ilifljU t JVl jt tlliljl 

oj^ISj ijJUjj pUj o ^ Lyfrl 
ft?4 (ojlaJ^i Vj 

£pw AaCaM 

(OyjS li 0^1' oL f* tr :j j 

IbnuAbbas s® berkata, "Ada seorang laki-laki 
terjatuh dari hewan tunggangannya ketika 
sedang wukuf di Arafah sehingga ia terinjak." 
Atau Ibnu Abbas m berkata, "Hingga orang 
itu mati seketika." Kemudian Nabi berkata, 
"Mandikan ia dengan air yang dicampur 
daun bidara dan kafanilah dengan dua 
helai kain, janganlah diberi wewangian dan 
jangan pula diberi tutup kepala (serban) 
karena ia nanti akan dibangkitkan pada hari 
Kiamat dalam keadaan bertalbiyyah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Mengafani dengan dua helai kain (20)) 

— Penjelasan 

Jbtj : Maksudnya bukan wuquf (berdiri) 
kebalikan qu’ud (duduk), karena beliau sat itu 


naik unta, ini namanya menyebut kata waqif 
untuk orang yang naik kendaraan. 
iiiSy : Yang dikenal para ahli bahasa 
tanpa hamzah, yaitu hewan tunggangan 
mematahkan lehernya, kata ganti pada ttJJj 
merujuk pada hewan tunggangan, dan kata 
ganti . (ha') merujuk pada si lelaki yang 
menunggang kendaraan tersebut. 

Slj : Yaitu jangan kalian gunakan kamper 
saat memandikan atau mengkafaninya. 

\j£2- Slj : Jangan kalian menutupinya. 

Cii : Yaitu dengan ciri orang-orang yang 
membaca talbiyah dimana ia meninggal 
dunia dalam kondisi seperti itu, baik talbiyah 
untuk haji, umrah, ataupun keduanya seraya 
mengucapkan; dUfl 1 U5J. 


BOLEH BERIHRAM DENGAN 
MEMBUAT SYARAT AKAN 
BERTAHALLUL JIKA SAKIT 

HADITS KE-754 

:cJ\S 4*il Ofj SSjS- -Voi 

c**) ic- <0Jl jUJl (J 

S/ 4Ailj :cJ\i ^-\ oSjl diLj :l$i JUl t jJl 
'■Cjy S/l 3.i>l 

(o> 4H j vW ^ IV :d gijUJI **>!) 

Aisyah berkata, Rasulullah ^ menemui 
Dhubabah binti Zubair, beliau berkata 
kepadanya, "Sepertinya kamu ingin 
menunaikan ibadah haji." la menjawab, 
"Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku 



kecuali sakit." Beliau pun bersabda, 
'Tunaikanlah haji, dan berilah syarat. 
Bacalah: Ya Allah, aku akan bertahallul dari 
ihram di mana Engkau menahanku." Saat itu, 
ia adalah istri Miqdad bin Al-Aswad. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Sekufu 
dalam agama (15)) 

Penjelasan 

Ii> 5 : Penyakitan. 

& /i'j Jv- • Di mana pun tempat kau tidak 
mampu menjalankan manasik-manasik, dan 
kau terhalang untuk itu karena penyakit, di 
sanalah kau tahallul. 

: Tempat tahallul saya dari ihram. 

: Di mana saya tertahan untuk 
menjalankan manasik karena penyakit. 


MACAM-MACAM HAJI; IFRAD, 
TAMATTU’, DAN QIRAN 

HADITS KE-755 

^ — voo 

^p U>3>- :cJ\l tpSij aAC’ <UJl ^p 

Ulltois i iptp- 3 && 

5-** 

Udo\ jlij u 13 cJaoi i 1*1^ Ui* 

<Jl dUi llJaM S/J cJb 

:JIa 3 4JJl 1^*0 

uli cJbcii 

jJUjj A-lfr 4Jkil 


oJUlfrll (Jl J-i- 

£1S jjjjJl oliai :cJll dJbjUi oAA :JUd 

tljli jaJ 4 «j 3-^13 UUJ! ,3oj CwJU u Jjlfel 

UJ3 (Jr? }j* 0^ p 

1 jl >13 Vil^ i^sU? Ulld JjjjJl 

| jaSU-l J^S ^JiS <_>L T\ V_jb5" fo : j (JIjUyJl 

(aLjblij 

Aisyah istri Nabi gg berkata, "Kami keluar 
bersama Nabi saat haji Wada' lalu kami 
ihram untuk umrah. Nabi Jgjj kemudian berkata, 
'Barang siapa membawa hewan sembelihan 
hendaklah ia berihram untuk haji sekaligus 
umrah kemudian tidak tahalul hingga tahalul 
untuk keduanya (haji dan umrah).'" 

Ketika tiba di Mekah, aku haid sehingga 
aku tidak melakukan thawaf di Baitullah 
dan juga tidak melakukan sa'i di bukit Shafa 
dan Marwah. Lalu aku adukan kondisiku itu 
kepada Nabi ^g. Maka beliau bersabda, 
'Uraikanlah rambutmu dan sisirlah dan 
berihramlah untuk haji dan tinggalkan 
umrah.' Maka aku melakukan itu. Setelah 
kami selesai menunaikan manasik haji, Nabi 
$jj mengutusku bersama Abdurrahman bin 
Abu Bakar menuju Tan'im". Dari tempat 
itu aku memulai umrah. Beliau berkata, 'Ini 
pengganti umrahmu.'" 

Aisyah m berkata, "Maka orang-orang yang 
berihram untuk umrah melakukan thawaf di 
Baitullah dan sa'i di bukit Shafa dan Marwah. 
Setelah itu mereka bertahalul kemudian 
thawaf satu kali (lagi) setelah kembali 
dari Mina. Adapun orang-orang yang 
menggabungkan haji dan umrah mereka 
hanya melakukan thawaf sekali." 

11 Tanah halal tempat berihram penduduk Mekah atau 
pendatang yang telah bertempat tinggal di Mekah untuk 
melakukan umrah. Jaraknya dengan masjidil Haram kira- 
kira 4 mil. 


447 



(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Bagaimana wanita haid dan nifas 
mengucapkan talbiyah (31)) 

— ---Penjelasan- 

rjLL : Kami memasukkan umrah dalam 
haji atau kami berihram untuk haji sejak awal. 

: Kata untuk hewan ternak yang 
dipersembahkan ke tanah haram. Menggiring 
hewan kurban disunnahkan bagi orang yang 
hendak berihram untuk haji atau umrah. 
clJS ojCii : Tidak thawaf di Baitullah, tidak sa'i 
antara Shafa dan Marwa karena haid. 

: Berasal dari kata naqdh, artinya 
mengurai kepangan rambut. 

: yaitu meluruskan rambut dengan sisir. 

: Yaitu amalan-amalan umrah, seperti 
thawaf, sa’i, dan mencukur rambut, bukan 
meninggalkan umrah itu sendiri, dengan 
demikian saat itu Aisyah melaksanakan 
ibadah haji qiran. Demikian penjelasan Asy- 
Syafi’i. Intinya, Aisyah berihram untuk haji, 
kemudian ia batalkan ihram ini menjadi ihram 
untuk umrah ketika Rasulullah menyuruh 
orang-orang seperti itu, selanjutnya ketika 
Aisyah haid dan tidak bisa meneruskan 
umrah, ia bertahallul dari umrah, kemudian 
setelah itu berihram untuk haji kala Rasulullah 
M menyuruhnya demikian, Aisyah kemudian 
berihram untuk haji, sehingga ia memasukkan 
haji pada umrah secara qiran. 
prfUJi : Dikenal sebagai masjid Aisyah. 

p : Setelah itu mereka bertahallul, ada 
yang menggundul dan ada yang mencukur. 


HADITS KE-756 

-vo*\ 


JUi jil 

ij+M 4jjl 

'yl pj 

J*' 

fji 6^ Jj^ Uul>- Jjl |Lll cJa^i :cJ\5 O*»' 
Ja) 3 £$-»13 Jkaii 

5^9« cJL aua <oJ*«3l 

5i y' <35 <*£* 

{y* (j^- 4 

(jZaSU-l J*j uLS* «->L \A 'JoA - I <_jbS" T :J 

Aisyah berkata, "Kami keluar bersama 
Rasulullah pada saat haji Wada/ Di antara 
kami ada yang berniat umrah dan ada pula 
berniat haji. Ketika kami sudah sampai di 
Mekah, Rasulullah bersabda, "Barang 
siapa berihram untuk umrah dan tidak 
membawa sembelihan, maka hendaklah 
bertahallul. Dan barang siapa berihram 
untuk umrah dan membawa sembelihan, 
maka janganlah bertahalul kecuali setelah 
menyembelih hewan pada hari Nahr (hari 
penyembelihan). Dan barang siapa berniat 
haji, hendaklah menyempurnakan hajinya." 
Aisyah berkata, "Kemudian aku haid sampai 
hari Arafah. Aku hanya meniatkan umrah. 
Maka Nabi s§| memerintahkan aku untuk 
menguraikan rambut dan menyisirnya, lalu niat 
haji tanpa umrah. Maka aku laksanakan itu 
sampai aku menyelesaikan hajiku. Kemudian 
beliau mengutus saudaraku, Abdurrahman 
bin Abu Bakar untuk menemaniku dan 
memerintahkan aku umrah dari Tan'im 
sebagai ganti umrahku sebelumnya." 


448 



(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: 
Bagaimana wanita haid mengucapkan 
talbiyah ketika haji atau umrah (1 8)) 

Penjelasan 

Jif : Berihram. 

: Sebelum hari nahar agar berihram 
untuk haji. 


HADITS KE-757 

:cJ\! 41)1 (sfcj liilc -VoV 

tCwap- (J jCa & Uli t^\ (Jy )} 

1% jiJUjj aJl& 41) I 41)1 Jj-d^ J>-ji 

5i : jl3 (**i :cJ3 tiiU U :J\3 «^£=ol 

^ U pf oUj Jp 41)1 iuS" y>\ \jjb 

:cJ\5 CU-iJU JJiaJ ^ c)l 
U AjUui ^£> |>Jurtj aJl& 41)1 41)1 

»jo oif i—ijS" i_jU ^ i^bS” *i :,j 

Aisyah «s berkata, "Kami keluar dan tidak 
ada tujuan selain untuk ibadah haji. Ketika 
tiba di Sarif aku haid, kemudian Rasulullah jg£ 
masuk menemuiku saat aku sedang menangis. 
Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu? Apa 
kamu haid?' Aku jawab, 'Ya.' Beliau lalu 
bersabda, 'Ini adalah perkara yang telah 
Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak 
cucu Adam. Lakukan apa yang dilakukan 
oleh orang-orang yang haji, kecuali thawaf di 
Ka'bah.'" 

Aisyah berkata, "Kemudian Rasulullah 
berkurban dengan menyembelih seekor sapi 
yang diniatkan untuk istri-istrinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: 

Bagaimana keadaan awal haid (1 )) 


Penjelasan 

VSIS : Saraf adalah sebuah tempat 
terletak sejauh sepuluh, sembilan, tujuh, 
atau enam mil dari Makkah, kata ini ghairu 
munsharifkaienz ‘alamiyah dan ta’nits. 

HADITS KE-758 

cl^LC- 41)1 -VoA 

1 ^ 

flUj A-Jx- 41)1 JUi cciyCu Uljli 

t}l jjjjb AjU ^£=0 p Jja 

ixo $ ejUc. \^i«£ 

o? ^d5 ^i 5®$ 

‘SjUc- jLjJ sjS JjjS 

<^£=ajl U 13 pUj a1SlC> 41)1 *jp Ji-JL3 

JJbUwj'i Jji3 :cJi dllSUj U :JUl 

S :cJi dlil mi Uj :J\I C-jtUi cJi U 
UuS' tjol oUj Col SU :jll 

«iJUlo- ££ ( |> 4 ^ C ’ l r^ dCifr 

i>? (J^* :cJlI (jAijJj (*)) 41)1 

: jlls JUfr Iftli «UJipUJI IZJjU t 

if fJ ‘fji' «2^^ 2^' 

(JJJ 1 ^ UIsil U 4 A UT^iil US^I^ 

:cJ«3 Uxc 'ji :JLfl3 

jiu Jis 

aL^UJI i p t^Uall 

iJU. j-s.ll n 4 <>->') 

iJI> J. *Sj^ J* Sj-JI oljt 


449 



Aisyah ® berkata, "Kami keluar bersama 
Rasulullah jgg untuk melaksanakan haji pada 
bulan-bulan haji dan musim haji. Ketika 
kami berhenti di Sarif, Nabi sg berkata 
kepada para shahabat, 'Barang siapa tidak 
membawa sembelihan dan ingin menjadikan 
ihramnya untuk umrah, lakukanlah. Dan siapa 
yang membawa sembelihan, tidak boleh 
(menjadikan ihramnya sebagai umrah).' 

Nabi sg beserta beberapa orang shahabat 
yang berbadan kuat membawa sembelihan 
tidak berihram untuk umrah. Kemudian Nabi 
^ masuk menemuiku saat itu aku sedang 
menangis, maka beliau bertanya, 'Kenapa 
kamu menangis?' 

Aku jawab, 'Aku mendengar apa yang 
engkau katakan kepada para shahabat 
sehingga aku terhalang menjadikan ihramku 
sebagai umrah.' Beliau berkata, 'Memang, 
ada apa denganmu?' Aku jawab, 'Aku 
sedang tidak shalat.' Beliau berkata, 'Tidak 
apa, karena kamu adalah salah satu dari 
anak-anak perempuan keturunan Adam yang 
telah ditetapkan ketentuan atas mereka, 
maka laksanakanlah hajimu semoga Allah 
memberikanmu karunia dengan hajimu ini.' 
Maka aku laksanakan hingga kami keluar 
(nafar) dari Mina lalu singgah di tempat 
melempar jamrah. Beliau memanggil 
Abdurrahman lalu berkata, 'Keluarlah kamu 
bersama saudaramu dari Tanah Haram 
lalu berihramlah untuk umrah kemudian 
jika kalian berdua telah selesai dari thawaf 
(datanglah kemari), kami menunggu kalian 
berdua disini.' 

Maka kami temui beliau pada tengah 
malam. Beliau bertanya, 'Apa kalian telah 
selesai?' Aku jawab, 'Ya, sudah.' Maka beliau 
memanggil para shahabat agar bersiap-siap 
berangkat. Maka orang-orang dan termasuk 
yang sedang berthawaf di Ka'bah Baitullah 
bergegas sebelum shalat Shubuh lalu 
berangkat pulang menuju Madinah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" ( 26), Bab: Orang 
yang sedang umrah melakukan thawaf 
umrah, kemudian keluar apakah thawafnya 
telah mencukupi (9)) 

Penjelasan 

yj . : Kondisi, tempat, dan waktu untuk haji. 
UJu£ ; Yaitu hajinya. 

H : Ini termasuk kiasan paling lembut 
untuk haid. 
l4pj& : Yaitu umrah. 

£ja*!A \ : Tanah lapang, yaitu setelah Aisyah 
bersih dari haid dan thawaf ifadhah. 

‘y£\ : Maksudnya dari tanah Haram, 
dinashabkan dengan membuat huruf jar. 


HADITS KE-759 

£4 dlll -Vo<\ 

tjjjuU Aji S/l i S/j tpS/j Aulc. 4A>I ^9 £giil 

AJjl £glJl LijiaJ ULojjj lila 

6 ' p & 

yU«ij (5-^Jl j*3 (y* 

icJb jJj owa» (3 cJIS ^ll 

4)j! U :cJb tA i aJJ vvn. 1 
:j\3 ui \j Sjlao juliJl 

*}/ aSCo \JLoJ 3 Oi j d ? 
«iJjLC ‘y> p jjAll (Ji ^ 

:j\l S/l U cJ\i ll5j ijj' 

:cJ3 »cJ15 Jh2>\ fjj oil» U jl JiJ^ (jjic- 

^J 1 cJl3 :jvl j? 


450 



lilj jbj |JL«y aJlc- 4Jl)l 

h ^i jlbj o ly a^ UI jl (\4llc' <QL^L* 

^!>*Vb v^i '” l :gki v^* ?# ; j 

(tSAft **. j£su jj jl ^A-l ^_jj gJ-L il jiyij 

Aisyah ® berkata, "Kami berangkat 
bersama Nabi dan setahu kami, hanya 
untuk melaksanakan haji. Ketika kami sampai 
(di Mekah), kami melaksanakan thawaf di 
Baitullah. Kemudian Nabi memerintahkan 
siapa yang tidak membawa hewan kurban 
agar bertahallul. Maka orang yang tidak 
membawa hewan kurban bertahallul begitu 
juga istri-istri beliau yang tidak membawa 
hewan kurban. Mereka bertahalul." 

Aisyah & berkata, "Kemudian aku haid dan 
belum melaksanakan thawaf di Baitullah. 
Ketika pada malam saat para jamaah haji 
keluar dari (Mekah setelah hari-hari Tasyriq), 
Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, 
orang-orang kembali dengan umrah dan 
haji sedangkan aku hanya kembali dengan 
haji." Beliau berkata, "Apakah kamu belum 
melaksanakan thawaf pada malam-malam 
bulan haji ketika kita sampai di Mekah?" Aku 
jawab, "Belum." Beliau berkata, "Pergilah 
kamu bersama saudaramu ke Tan'im dan 
mulailah berihram dari sana untuk umrah 
kemudian tempat kamu begini begini." 
Shafiyyah berkata, "Aku tidak melihat kecuali 
ia (Aisyah ) telah menjadikan orang-orang 
tertahan (perjalanan pulangnya). Beliau 
berkata, 'Celaka.' Atau 'Apakah kamu tidak 
thawaf pada hari Nahr.' Aisyah m menjawab, 
'Benar.' Beliau berkata, 'Tidak apa, nafarlah 
(keluar dari Mina setelah menuntaskan 
manasik haji).' Aisyah «s berkata, 'Kemudian 
Nabi menemui aku saat beliau bertolak dari 
Mekah sedangkan aku sudah lebih dulu 
singgah, atau aku baru bertolak sedang 
beliau sudah singgah dari Mekah.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Haji 
tamatu', qiran dan ifrad dan kewajiban haji 
gugur bagi tidak ada hewan sembelihan (34)) 

- Penjelasan 

: Kami tidak mengira. 

: Bertahallul dari haji dan umrah. 

: Yaitu pada malam menginap di 
tanah lapang. 

: Maka berihramlah. 

U : Yaitu aku tidak mengira diriku. 

J&- : Ada lima makna untuk kata-kata 

ini. 

Pertama; keduanya adalah sifat untuk 
kata mu’annats mengikuti pola fa’la, 
artinya semoga Allah melukai tubuhnya 
dan membuat tenggorokannya sakit, atau 
rambutnya (Aisyah) dicukur, kedua kata ini 
marfu' sebagai khabar untuk mubtada' yang 
dibuang, yaitu; 

Kedua; sama seperti sebelumnya, hanya saja 
bermakna fa’il, maksudnya ia membinasakan 
kaumnya karena kesialannya, sehingga kata 
ini seakan sifat untuk perbuatan semena- 
mena, keduanya juga marfu’ dengan 
perkiraan; dan inilah pendapat Az- 
Zamakhsyari. 

Ketiga; sama seperti sebelumnya, hanya saja 
kata tersebut jamak, sama seperti jarih dan 
jarha, yaitu sifat untuk kata tunggal dengan 
dilebih-lebihkan. 

Keempat; kedua kata ini adalah sifat untuk 
fa’il, namun bermakna tidak melahirkan, 
sama seperti kata ‘aqir yang bermakna 
mandul, sedangkan halqa artinya wanita 
sial. Al-Ashma’i menjelaskan, liJU- iil 
artinya ibunya kehilangan anak. 

Kelima; keduanya mashdar seperti kata 
da’wa, artinya semoga Allah mencukur 
rambutnya atau menimpakan penyakit di 
tenggorokannya, seperti makna sebelumnya. 


451 



Demikian penjelasan Al-Ashma’i dalam Al- 
Muhkam, dengan demikian kata ini beri’rab 
nashab karena harakat yang diperkirakan 
sesuai kaidah alif maqshur, dan bukan sifat. 

: Yaitu pulanglah dan pergilah karena 
thawaf wada’ gugur bagi wanita haid. 

: Mubtada' untuk j-J\. 


HADITS KE-760 

51 tjkso 3I ji “W 

iy»\ jJuy 

S j*£. i_jL :S 1 1 

Abdurrahman bin Abu Bakar © meriwayatkan 
bahwa Nabi jg memerintahkan ia agar mem- 
boncengkan Aisyah ® dan menemaninya 
melaksanakan umrah dari Tan'im. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Umrah 
tan'im (6)) 

Penjelasan 

(JjJI 6^ : Yaitu naik di belakang beliau di atas 
unta beliau. 

: Dari kata i’mar. 


HADITS KE-761 

‘tUai j£. ajjl Xj£. -V^^ 

:jli tajM jjUI 3 C*x««u 

jj iAc. 4JUl 4jjl «Lllfei 

J\J «pUlc- jll ejlfr iia jZl) L^sJU. ^ 
pSij 


U>1 LJj tOs^l 
l^l»4 aUI 

<l»$ J>& ^jju jUj JjU- j\! (aUo£> JV5 
|«j LJ : JjJu U\ A a L j i 
(Ui L*o (^1 Uj^sl Sll OWj 

Jjjbj cjii JJuM U^lli ^laij lsjx- ^lll 

4I1I Jj-Lj pUi tloSjb 0x0 

l^alul 3 ^ jJ tJLaj ‘|*^**j AUl 
CsJJui- 3*^A *^j £]$ j*£sa5x^J3 4W 

U 3 cJ Cjc*J\ jli c5jU 
UaSJ 3 U jutuj coJJ>i U o^jiLd 

^ i_ib NV ^ :(j Aa-^i-5) 

(a^LI Oyo U Y) 

Atha' meriwayatkan, aku mendengar 3abir 
bin Abdillah berkata di tengah-tengah orang 
yang sedang bersamanya, "Kami, para 
shahabat Nabi bertalbiyah dan berniat haji 
semata tanpa disertai umrah. Maka Nabi ^ 
tiba di Mekah pada hari keempat Dzulhijjah. 
Dan ketika kami tiba, Rasulullah £g menyuruh 
kami bertahalul dengan bersabda, 'Tahalul 
dan gaulilah istri-istri kalian!' Nabi tidak 
mewajibkan mereka, hanya menghalalkan 
para istri untuk digauli. 

Kemudian, mendengar ada di antara orang- 
orang yang berkata bahwa jarak antara 
kami dan Arafah hanya lima hari, beliau 
mengizinkan kami untuk menggauli istri- 
istri kami hingga kami wuquf di Arafah 
sedang kemaluan kami masih mengeluarkan 
madzi. Dabir dalam keterangannya sambil 
menyontohkan dengan jarinya dan 
menggerakkannya. 


452 



Rasulullah jggj berdiri dan bersabda, 'Kalian 
tahu, aku adalah orang yang paling bertakwa 
di antara kalian, paling jujur, dan paling baik. 
Kalau bukan karena hewan sembelihanku, 
niscaya aku sudah bertahallul sebagaimana 
kalian bertahallul, maka bertahallullah kalian. 
Seandainya aku mengalami kembali apa 
yang telah kualami, niscaya aku tidak akan 
membawa sembelihan/ Kami pun bertahallul, 
mendengar dan taat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaan" (96), Bab: 
Larangan Nabi si terhadap sesuatu yang 
diharamkan kecuali sesuatu yang diketahui 
kebolehannya (17)) 

Penjelasan 

KjS \ jS : Jamak dzakar, kata jamak ini tidak 
mengikuti qiyas. 

c£j£Ll UcSyi* ohhll ) : Andai aku tahu sejak 
awal, bukan belakangan ini, maksudnya 
boleh melaksanakan umrah di bulan-bulan 
haji. 


HAD1TS KE-762 

Uifc 4AJt :<JV3 * -Wf 

f JjU jll Jp p+h (j)l Ulfr jJuy 

<J\S 4)Jl c-JUs ££l j? J)p 

^ U cJJubl jb AJJl 5 j^1 

-Ubi! :J\I tjJuj} &£> %i\ j-A 5^' 6* 

Ijjla ^ a) * JIS col US" Col^S- 

<4\ iiju t-)\j 1\ HiJjUlI <_>\^ 'U :j UIjUiJl 

JJ jUl J1 k * jJjJI j, JU-j r !5U\ U* uu» 

(^lajJI hro- 

3abir m berkata, "Nabi ^ menyuruh Ali 
untuk tetap dalam ihramnya. Yaitu, ketika 


Ali baru datang dari Yaman, Nabi 
bertanya kepadanya, 'Wahai Ali, kamu niat 
mengerjakan ihram apa?' la menjawab, 
'Sama seperti ihramnya Nabi %! Beliau 
bersabda, 'Kalau begitu, sembelihlah (hadyu) 
dan tetaplah tinggal di tanah suci/ Ali pun 
menyembelih hewan kurban untuk beliau." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid diutus 
ke Yaman sebelum Haji Wada' (61)) 

Penjelasan 

: Kekuasaannya di Yaman. 

: Dalam keadaan berihram. 


HADITS KE-763 

1 51 <4il jis- -v\r 

4jV?t *e\j Jil jJUj 4*1 fr 4)1 
aIIp 4JU1 ^jiJl jS- 

5^1 5* M 2? 

4)1 JjUj JaI Uj cJJlaI :JUi t( j4l 

fLj & &\ & *cp\ tfLj 41& &i 

«Cwib g»j&) lAjJbu£ t)l jil 

IjlUS ju 

^J1 U^-lj^ ij J* jl 

ij-* cJuiul j) :JIaS Y'-W? 4ll 
ijj^ll (jw 5i S/j)j «cojLa! U ojjxuil U 
JJLAjUJI c^*»a9 4m|\E 55 cji^! 

O^is uli :J\I tcUJb JLlaj |U V 4 SI ji* 
5 ^*ju JjftUiS.ll 4JJl JJ*<5 ^ 

Csj # 5^1 ^ ^ J^5 Jw 


453 



Sm jl [jjui j| js , su 

$r** # <#* ci C& 4^ i$\ j^^Al 

j*J p^j j^> Z$p\ Qp 

: Jll fil Jj-jJ C iSa\>- ijjt, ^JsJl : jlo 

5^X1 v4 1 ■• J-*1' «-dsS* n ^ gijUJl te^s-t) 

3abir bin Abdullah e» meriwayatkan bahwa 
Nabi $g| dan para shahabatnya berniat untuk 
haji dan tidak ada satu pun dari mereka yang 
membawa hadyu (hewan kurban) selain Nabi 
M dan ; Thalhah serta Ali yang baru datang 
dari Yaman, la (Ali) berkata, "Aku berihram 
sebagaimana Rasulullah ^ berihram." 

Nabi ^ mengizinkan para shahabat 
menjadikan ihram mereka sebagai umrah. 
Mereka thawaf di Ka'bah Baitullah, kemudian 
memotong (memendekkan) rambut lalu 
bertahalul, kecuali siapa yang membawa 
hadyu. Mereka berkata, "Hingga ketika kami 
berangkat menuju Mina, kemaluan salah 
seorang di antara kami ada yang masih 
meneteskan (cairan). Hal ini kemudian sampai 
kepada Nabi jg, maka beliau berkata, "Kalau 
aku mengalami kembali apa yang telah 
kualami, niscaya aku tidak akan membawa 
hadyu. Kalau tidak karena membawa hadyu, 
sudah pasti aku akan bertahalul." 

Saat itu, Aisyah ^8 juga haid, dia 
menyelesaikan seluruh manasik haji selain 
thawaf di Ka'bah Baitullah. Ketika sudah suci 
dan melaksanakanthawaf di Ka'bah Baitullah, 
ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah 
kalian akan pulang dengan membawa haji 
dan umrah, sementara aku pulang hanya 
dengan membawa haji saja?" Beliau lantas 
memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar 
agar mengantar Aisyah « ke Tan'im. 


Lalu Aisyah ^ melaksanakan umrah setelah 
melaksanakan manasik haji pada bulan Dzul 
hijjah. Suraqah bin Malik bin Ju'syam bertemu 
Nabi saat beliau berada di Aqabah sedang 
melempar jamrah, ia bertanya, "Apakah ini 
khusus buat kalian, wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Tidak, tapi untuk (semua orang) 
selamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Umrah 
Tan'im (6)) 

Penjelasan- 

Ij/iuy p : Mereka kemudian mencukur rambut. 
IjU : Dan bertahallul dari ihram mereka. 

: Melempar jumrah ‘aqabah. 


WUQUF DI ARAFAH 

HADITS KE-764 

#>l O&j doai -YU 
\ VCj£> AjJaUM j OjSjJw 
iOSJj Uj jiajS 

jp 

Ojiu oCiM Sipi l\p\ iJojoj cijlaj 

Cvi)U iiU» jUsl 1 tJhju p jli 

J4 i£ ‘9^ j* os^ 

(j-lUl Js\T\ IyA [jJali' p) i 

jl j. * ^ : 

(«J<u OjSjll v_jL M yjbS' fo ;J UyliJI 


454 



Hadits Aisyah. Urwah berkata, "Pada masa 
jahiliyah orang-orang melakukan thawaf 
dengan telanjang kecuali Al-Humus. Al-Humus 
adalah orang-orang Ouraisy dan keturunan 
mereka. Duhulu Al-Humus meminjami 
manusia. Kaum lelakinya meminjamkan 
pakaian kepada kaum lelaki hingga ia thawaf 
mengenakan pakaian, begitu juga dengan 
wanitanya memberi pakaian kepada para 
wanita hingga ia thawaf dengan pakaian 
itu. Mereka yang tidak diberi pakaian oleh 
Al-Humus (Ouraisy), tetap thawaf dengan 
telanjang. Rombongan orang-orang biasanya 
bertolak dari Arafah sedangkan Al-Humus 
(Ouraisy) dari Dama', atau Muzdalifah. 

Aisyah berkata; ayat ini, 'Kemudian 
tertolaklah kamu dari tempat tertolaknya 
orang tanyak/ (Al-Baqarah: 199) diturunkan 
untuk Al-Humus." 

Urwah berkata, "Awalnya mereka selalu 
bertolak dari ]ama', kemudian diperintahkan 
bertolak dari Arafah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Wukuf di 
Arafah (91)) 


Penjelasan — 

je : Mereka menganggap kaum 

Quraisy sebagai para pengawas Allah. 

: Az-Zamakhsyari menjelaskan, Arafat 
adalah nama sebuah tempat yang disebut 
Juma’, mengikuti pola kata adzra'at. Jika 
Anda mengatakan; kenapa kata Arafat bukan 
ghairu munsharif karena pada kata ini 
terdapat dua sebab; ta'rif dan ta'nits? Saya 
menjawab; kata ta'nits ada kalanya diberi 
ta' pada kata tersebut, dan ada kalanya 
pula dengan ta’ yang diperkirakan, seperti 
kata; Su’ad. Ta' yang terdapat pada kata 
bukan untuk ta'nits, tapi ta' ini bersama alif 
sebelumnya sebagai tanda jamak ta’nits, 


tidak boleh memperkirakan alif pada kata ini, 
karena ta’ ini khusus untuk jamak mu’anntas 
yang tidak boleh diperkirakan, seperti Anda 
memperkirakan ta' ta’nits pada kata & 
g£ : maksudnya dari Muzdalifah. 


HADITS KE-765 

\jito cJJubl :J\3 ^ -VI o 

pj* ^4*-^ ‘(J. 

Cyi «Adjju Laiij 

(*j J*j i_Aj :gl-l t->^ * 0: <j 

3abir bin Muth'lm berkata, "Aku kehilangan 
seekor unta milikku, maka aku pun keluar 
untuk mencarinya pada hari Arafah. Di 
Arafah aku melihat Nabi sedang wuquf. 
Aku berkata, 'Demi Allah, dia dari Al-Humus 12 
(Ouraisy), apa yang dilakukannya disini?"' 
(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Wukuf di 
Arafah (9 1)) 

Penjelasan-- 

y-J-l j* i!» : Humus artinya tempat-tempat 
yang keras, jamak dari ahmas, inilah julukan 
Quraisy, Kinanah, Judailah, dan para 
keturunan mereka karena mereka kokoh 
memegang agama, atau karena mereka 
berlindung ke Hamsa' (Ka’bah), karena batu 
Ka’bah berwarna putih kehitaman. 


1 2 Tempat-tempat yang keras dan merupakan julukan orang- - 
orang Quraisy, Kinanah, Judailah dan para pengikut 
mereka IShahth AI-BukhSrf Tahqiq Muhammad Fu'ad 
Abdul Baqi ). 


455 



MANSUKHNYA TAHALLUL 
DAN PERINTAH UNTUK 
MENYEMPURNAKANNYA 

HADITS KE-766 

:J15 Al ^ t 1*4-^ -V'n 

(Alj <ulc. aI)I dlll jp cJaAJ 
Uj :jll «|l*j :cJj Ccjck>.| :jlii 
Ji ^ji jkii? gSiijg .a 3 :cJi cii»! 
«dJLl*4 :j\l tjdlj aIIc. Al 

J* «I/®! C«j 1 p ojj-oij} llolbj CwJb 
c«^d f^U ojlil p «^13 oils jJj ^3 
«Aifr 4)1 j**' 5*^ J^l ^ ^il 

Aill 4)1 ul^aj jj-tl :j\il <dj Aj^jj 

$?***. oi 3 u_3^®ij 

am1c> ajji 4ji puLj Al 

a!^ ^4411 ^ ji- J4 flij 

(li^-' J *3 oU \to :gU obS" fo :j g^UJt 4 ^ 1 ) 

Abu Musa m berkata, "Aku menemui 
Rasulullah £| ketika berada di Bathha', lalu 
beliau berkata, 'Apa kamu sudah berniat 
(ihram) untuk haji?* Aku jawab, 'Sudah.' 
Beliau bertanya lagi, 'Bagaimana ihrammu?* 
Aku menjawab, 'Aku berihram sebagaimana 
Nabi jj§ berihram/ Beliau berkata, 'Bagus, 
kalau begitu berangkatlah untuk thawaf 
di Ka'bah Baitullah dan sa'i di Shafa dan 
Marwal' 

Kemudian aku menemui seorang wanita 
dari Bani Qais lalu ia membersihkan kutu 
kepalaku. Kemudian aku berihram untuk 
haji. Setelah itu aku selalu memberi fatwa 
kepada orang tentang manasik ini hingga 


masa khilafah Umar m. Aku menceritakan 
hal ini kepadanya, maka ia berkata, 'Jika kita 
melihat Kitab Allah, maka Dia memerintahkan 
kita untuk menyempurnakannya dan bila kita 
mengambil dari sunah Rasul $g, maka beliau 
tidak bertahalul hingga hadyu (hewan kurban) 
sampai di tempat penyembelihannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Menyembelih sebelum mencukur rambut 
(125)) 

- Penjelasan 

: Kawasan padang pasir Makkah. 

«iilS : Aku mengeluarkan kutu-kutu dari 
kepala. 


BOLEH HAJI TAMATTU’ 

HADITS KE-767 

«uji c. Ai c$ej Ji**- J> v£ 4 *> _v ’' v 

£> Ulj&iii «Al olif aJcuJI t \ cJjii :J1 5 

oly (j \jfe pj tpSij Ajlfr 4)1 4)| Jpj 

U jij 14^ pj ‘AjSt 

*Lu 

Cr** Vr*l# ^ * jy- * :ji— lo ; J lSjUJI 

(gJ-l di 

Imran bin Hushain as» berkata, "Ayat tentang 
hajitamattu' (penggabungan haji dan umrah) 
telah diturunkan di dalam Kitab Allah. Maka 
kami melaksanakannya bersama Rasulullah 
$5, dan Al-Our'an tidak menurunkan ayat 
yang mengharamkannya, beliau juga tidak 
melarangnya hingga beliau wafat, lalu orang 
berbicara dengan pendapatnya sesuka 
hatinya." 


456 



(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Baqarah (2) Bab: Maka bagi siapa yang ingin 
mengerjakan ' umrah sebelum haji (di dalam 
bulan haji) (59)) 

r Penjelasan 

liukli : Kami melakukan haji mufdh. 

<Sj£z : Berihram tamattu’. 

JtS : Ada yang mengatakan, dia adalah 
Utsman, karena dia melarang haji tamattu’. 


KEWAJIBAN MEMBAYAR DAM 13 
(MENYEMBELIH KAMBING), 
ATAU PUASA TIGA HARI KETIKA 
SEDANG BERHAJI DAN TUJUH HARI 
KETIKA SUDAH DI RUMAH JIKA TIDAK 
PUNYA DAM 

HAD1TS KE-768 

:jl3 tlljlft 4)1 ^1 -VIA 

ijJJ^Jl Aju» ,3Ui £j$J)l 

41 & 4ji 4)i ijjj tj.rj.iii j* 

^j» ^lill £^b jo to^ojJb Jill jJilj 

5^3 <Jl S^*jJb jjuy A«J>£ 4)1 

p t^l^Jl Jlli <c5 JaI j-lSJl 

jvl & jjby 4lc- Jil Jj? ^J 1 Uli ta^j 

jbal&j tsJ^Jij \iJ 2 jbj c^Jb cilaJJ JjLftl 

13 Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang 
meninggalkan salah satu wajb haji atau melanggar salafi 
satu larangan-larangannya. 


fh*4Ji b Ia 14 b jU 

(4ii ji 1 S 1 ii ^-3 £ii £ ^bl 2 Su 

Jj' P«a 3 tuiUal 

5 i^ ‘bujl cil^l AjSb bb> ju 
tjJui p < jOiSj j»UJl jJLc- Osl^b I9I3S 

lHib Ollai tUjill Jls OJ^ull 
J 9 - Ai? ^ tOl^l 

c3b i_sUaI ^pcJl ajjlA 4*>- 
J«3 U jL t J*lj ilj p 

jUj ^JUbl £y» ipSjj Artlp 4)1 4)1 

0?&' i>f 

(*»> OjJI ot— t>* vb sjj'l t® : J Ub'AiJI *»^»-0 

Ibnu Umar m berkata, "Pada waktu haji 
Wada' Rasulullah jgg melaksanakan haji 
tamattu, yaitu menggabungkan niat umrah 
dan haji, dan beliau membawa hewan 
kurban. Beliau menggiring hewan kurbannya 
dari Dzul Hulaifah lalu memulai ihram dengan 
niat umrah lalu ihram untuk haji. 

Orang-orang juga melaksanakan haji 
tamattu' bersama Nabi 2§£ dengan niat 
ihram untuk umrah lalu dilanjutkan 
dengan haji. Di antara mereka ada yang 
membawa hewan kurban dan ada yang 
tidak membawa hewan kurban. Ketika 
Nabi jg tiba di Mekah, beliau berkata, kepada 
orang banyak, 'Barang siapa membawa 
hewan kurban, sesuatu yang diharamkan 
baginya tidak halal baginya hingga ia 
menyelesaikan seluruh manasik hajinya. Dan 
siapa yang tidak membawa hewan kurban 
hendaklah ia thawaf di Ka'bah Baitullah dan 
sa'i di Shafa dan Marwa kemudian memotong 
rambutnya lalu bertahalul. 


457 



Kemudian ia berihram untuk haji. Dan siapa 
yang tidak memiliki hewan kurban hendaklah 
ia shaum (puasa) selama tiga hari pada 
masa pelaksanaan haji dan tujuh hari jika 
telah kembali ke keluarganya. Yang harus 
dilakukan pertama kali ketika tiba di Mekah 
ialah thawaf dan mencium Ar-Rukun (Al-Hajar 
Al-Aswad). Thawafnya itu dengan berjalan 
cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa 
pada empat putaran lainnya. 

Kemudian setelah selesai thawaf di Ka'bah, ia 
shalatduarakaatdibelakangmaqam Ibrahim, 
kemudian salam. Setelah selesai hendaklah 
ia menuju bukit Shafa lalu melaksanakan sa'i 
di bukit Shafa dan Marwa tujuh putaran, lalu 
tidak menghalalkan apa yang diharamkan 
baginya hingga menyelesaikan manasaik 
haji dan menyembelih hewan kurban pada 
hari Nahr. 

Setelah itu dia bertolak menuju Mekah, lalu 
thawaf. Setelah itu, segala sesuatu yang 
sebelumnya diharamkan baginya telah 
menjadi halal. Mereka yang berkurban dan 
membawa hewan kurban melakukan seperti 
yang Rasulullah lakukan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang menggiring hewan kurban bersamanya 
(104)) 1 

Penjelasan 

a! c. Jiil Jjjij £=15 : Tamattu’ sesuai 

istilah Al-Qur’an, sementara istilah tamattu' 
menurut para sahabat lebih umum dari 
istilah Al-Qur’an seperti disebutkan sejumlah 
ulama. Jika memang istilah tamattu' menurut 
para sahabat lebih umum, kemungkinan yang 
dimaksud adalah haji tersendiri yang disebut 
dalam Al-Qur’an dengan istilah baru, dan 
yang dimaksud adalah khusus untuk tamattu' 
menurut istilah tersebut. Namun yang masih 
menjadi perdebatan adalah apakah tamattu ' 
lebih umum menurut istilah para sahabat? 
Disebutkan dalam kitab Shahihain dari Sa’id 


bin Musayyib, ia berkata, “Ali dan Utsman 
bertemu di Asafan, Utsman melarang 
melakukan haji tamattu’, lalu Ali berkata, ‘Apa 
maksudnya melarang sesuatu yang pemah 
dilakukan Rasulullah Utsman menyahut, 
‘Tinggalkan saja kami.’ Ali berkata, ‘Aku tidak 
bisa meninggalkanmu.’ Saat Ali mengetahui 
hal itu, ia berihram untuk keduanya secara 
bersamaan (haji dan umrah). Ini menjelaskan 
bahwa Nabi iH melaksanakan haji qiran, juga 
menunjukkan bahwa menyatukan haji dan 
umrah adalah tamattu’. Utsman melarang 
hal itu, namun Ali bermaksud menentang 
larangan Utsman ini demi menegaskan apa 
yang pemah dilakukan Rasulullah $§, dan 
amalan Rasulullah jjj| tersebut (haji tamattu) 
tidak dihapus, Ali kemudian melakukan haji 
qiran. Tamattu' yang tidak dibolehkan adalah 
tamattu' seperti yang dilarang Utsman. 
Ini menunjukkan dua hal yang kami sebut 
sebelumnya, juga mengandung kesepakatan 
Ali dan Utsman bahwa qiran adalah bagian 
dari tamattu'. Saat itu, pernyataan Ibnu 
Umar harus diartikan bahwa Rasulullah jg§ 
melakukan haji tamattu’ yang kita sebut 
sebagai qiran, andai saja tidak ada kata- 
kata yang menyalahi pendapat Ibnu Umar. 
Lalu bagaimana kata-kata yang menyalahi 
pendapat Ibnu Umar memperkuat pendapat 
kami? Seperti disebutkan dalam Shahih 
Muslim dari Ibnu Umar, ia menyatukan haji 
bersama umrah, lalu thawaf untuk keduanya 
dengan sekali thawaf, setelah itu Ibnu 
Umar berkata, "Seperti inilah yang dilakkan 
Rasulullah jg" Dengan demikian jelas bahwa 
yang dimaksud mut’ah dalam hadits ini 
adalah haji tersendiri yang disebut sebagai 
qiran. Demikian menjelaskan Qasthalani 
(V/214). 

iSjJtfj : Mendekatkan diri kepada Allah 
dengan sesuatu yang terbiasa bagi mereka, 
yaitu menggiring hewan ternak ke tanah 
Haram untuk disembelih kemudian daging- 
dagingnya dibagi-bagikan untuk orang-orang 


458 



miskin di sana demi mengagungkan tanah 
Haram. 

iii : Beliau menggiring hewan 
kurban berupa enampuluh empat ekor unta. 

<Si cyi ’ Miqat penduduk Madinah, 
jiidj : Ini perintah tapi bermakna kabar, 
maksudnya menjadi halal, sehingga ia boleh 
melakukan apapun yang dilarang selama 
ihram, atau kemungkinan yang dimaksud 
adalah izin untuk tahallul, seperti disebut 
dalam firman Allah «s , “ Dan apabila 
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 
maka bolehlah berburu." (Al-Ma'idah: 2) 
Maksudnya, merubah haji menjadi umrah 
kemudian setelah menyempurnakannya 
(umrah) hingga selesai. 

: Mengusap, 
ili : Pasir. 

Jijll : Berlari-lari kecil. 


HADITS KE-769 

iiSlc 51 js- -vi^ 

A<JLC> 4J)I t\ rt j » fr 4J)1 

(Aju ^liJl Aajui Q 

(V^A j»3j) JjLJI 
CpJI j L- oU N* t 

Hadits Aisyah . Diriwayatkan dari Urwah 
®< bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya 
tentang haji tamattu' Nabi ^g, yaitu dengan 
ihram untuk umrah yang dilanjutkan haji, lalu 
para shahabat mengikuti beliau. 

Lanjutan keterangan hadits ini sama dengan 
hadits Ibnu Umar yang telah tersebut di atas 
(hadits no. 768). 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang menggiring hewan kurban bersamanya 
(104)) 


ORANG YANG HAJI QIRAN TIDAK 
BERTAHALLUL HINGGA ORANG YANG 
HAJI IFRAD BERTAHALLUL 

HADITS KJE-770 

a Jai > - -W* 

\j> Ajlll ^ :C-J\5 l^jl AJLfr Al) t 

(y* Ool JliA 0 'j**i l£- 

oaLBj o.cJ 

i)l^)llj i~>\j rt :^-l :<3 tSjiAvJI A»y»-t) 

Hafshah &, istri Nabi bertanya, 

"Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang 
bertahalul dengan umrah sedang engkau 
tidak bertahalul dari umrahmu?" Nabi jg 
menjawab, "(Karena) aku telah memberi 
obat kutu di kepalaku dan mengalungi hewan 
kurbanku, jadi aku tidak bertahalul hingga 
menyembelih hewan kurbanku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Haji 
tamattu', iqran, dan ifrad (34)) 

Penjelasan 

: Dari kata talbid, yaitu orang yang 
berihram memakai sesuatu di kepala seperti 
getah agar rambut menyatu dan tidak 
dimasuki kutu. 

oiij : Taqlid artinya mengalungkan 
sesuatu di leher hewan kurban supaya 
dikenali. 


459 



BOLEH TAHALLUL KARENA 
TERTAHAN, DAN BOLEH JUGA QIRAN 

HADITS K.E-771 

‘iljifr 4jji cy. V -vv\ 
0^ AX» jl £&> :J\I 

L*13> Ui U*L3 > O Sxi 

j4“' i>? U-Jo JaII ‘jJu-j aI1& aSj! 4»1 

Jii 5^ jiiij aIL fr <&i j-* 

: Jlii #/>i ^JlLi Jifr AJJl Jui. 5i j*J 

U : JvSl «AjUvii jj ciSJli Vs u 

gii cVjf J5 ji w*! Vs tfjjf 

o' (j|3J ‘^’S <~3U3 p Yj*. *ji 

aaJ 5 il£ <IU3 

Jp (j-J Jd ^ <_Af 1 •/'* 9 'd '-&£ tv :J tSjUJl 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar as, ia 
berkata ketika ia hendak berangkat umrah 
saat terjadi fitnah, "Dika aku dihalang-halangi 
dari Baitullah, kami akan melakukan seperti 
yang dilakukan Rasulullah j®." la pun berihram 
untuk umrah karena Nabi |g juga berihram 
untuk umrah (saat dihalang-halangi dari 
Baitullah) pada tahun perjanjian Hudaibiyah. 
Abdullah bin Umar m memandang bahwa 
urusannya tidak lain adalah satu, la lantas 
menoleh ke arah para shahabatnya seraya 
berkata, "Keduanya sama. Aku bersaksi 
kepada kalian bahwa aku telah meniatkan 
hajiku ini bersama umrah." Maka ia thawaf 
untuk keduanya (haji dan umrah) dengan 
satu thawaf dan memandang bahwa hal itu 
sudah cukup, lalu ia meneyembelih kurban. 
(HR. Bukhari, Kitab: "Orang yang tertahan" 
(27), Bab: Pendapat yang mengatakan: "Bagi 


orang yang tertahan tidak ada pengganti" 

(4)) 

Penjelasan 

ciif : Ketika hendak keluar, 
j&d' £ : Ketika Hajjaj datang untuk membunuh 
Ibnu Zubair. 

U&Jif U : Haji dan umrah terkait bolehnya 
bertahallul karena terkepung musuh. 

Zyi - : Keduanya beri'rab nashab, atau sebagai 
khabar yang dibuang, perkiraannya 
demikian adalah ilt 15^. oJ=» eUS tslj 3 (ia 
menganggap hal itu sudah sah), ijza' adalah 
pelaksanaan amal ibadah secara sempurna 
untuk menggugurkan kewajiban. 


HADITS KE-772 

Sljt Z\ Ujlfr 4&1 jjl doai- -Wf 

5i & ‘jopl £j\j jjj ^-1 

<3jju ai £l Ujj <J\5| 

( iZS Sj-jI 4i\ Q j> g, al 5o IaJ) :JUi 

(pZj aJlc Adi Adi J \yJj gydt 131 

j* ££ p V?-j' & $ W 1 ' Dj 

eJ-jjdlj giU jli U : jll igljudl jAllL 0 131 

Ow ^ -gl *)tl 

jUi «iU3 Jp Sjj pj Jub ol^Lil Uaa ^ 5 jj&lj 

$3 <3^ f?S ‘V gCr- 

ji 0 ' (iSj ^c)l 51 ? J-a 2 j 

Jlij a|1^ sJ^S ol^i» (jhs 

A^lfr Adi Adi liU 35” 

(Ojldl ol> 1_>L VY :^A-I obS” to : j lJjUUI a^a-1) 


460 



Ibnu Umar m ketika akan melaksanakan 
haji bertepatan dengan Al-Hajjaj menyerang 
Ibnu Az-Zubair. Orang-orang pun berkata 
kepadanya, "Di tengah manusia sedang 
terjadi peperangan dan kami khawatir 
mereka akan menghalangimu." 

Maka ia berkata, "Sungguh bagi kalian ada 
suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah). 
Aku akan melakukan sebagaimana yang 
telah dilakukan Rasulullah, dan sungguh aku 
bersaksi kepada kalian bahwa aku sudah 
meniatkan diri untuk umrah " 

Kemudian ia keluar hingga ketika tiba di 
Baida (padang sahara), ia berkata, "Haji dan 
umrah itu satu macam, dan aku persaksikan 
kepada kalian bahwa aku sudah meniatkan 
haji bersama umrahku." 

Lalu ia membawa hewan kurban yang 
dibelinya di Oudaid dan tidak lebih dari itu. 
Kemudian, ia tidak menyembelih kurban, tidak 
bertahalul dari sesuatu yang diharamkan dan 
tidak mencukur rambut hingga tiba hari Nahr. 
Maka pada hari Nahr itu dia mencukur 
rambutnya dan memandang bahwa ia telah 
menyelesaikan thawaf haji dan umrahnya 
cukup dengan thawaf nya yang pertama. 
Ibnu Umar m berkata, "Begitulah yang 
dikerjakan Rasulullah sg." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Thawaf 
bagi yang melaksanakan haji qiran (77)) 

Penjelasan 

jljjJu o' : yaitu dari Baitullah. 

4>t jpj ££ iS : Yaitu tahallul 
ketika dikepung di Hudaibiyah. 
gljudl jitiL : Sebuah tempat di antara Makkah 
dan Madinah, tepat di depan Dzul Hulaifah. 
jJjlL : Sebuah tempat di dekat kawasan 
Hudaibiyah. 


IFRAD DAN QIRAN DALAM HAJI 
DAN UMRAH 

HADITS KE -773 

fa* ijsu ‘JL -wr 

4jjl L*>dl q\ 

fa yi\) jul fa 

Aj UJlL&U aJlc AA)1 ^«0 

<Jj£ iju» y£=s o p ya : jll iiSji OuaS Uii 

aJu p AU! -gi)! 5^) 

y* t-JU 9 y* Jjp f-Usi jJ^ij 

|dJ aJlC- 4)1 (JIaS <1^1^ 

AJ fa & cilif :j\i dilif 5^ cili? 

Uii : JV5 jd-^3 aIIE 4AJt 



0»' tJp ^ : (i tSjUJI A^t) 

J»S Jjjll J, -dUy f *J» vJU, 

(£bjll i »o- 

Bakr menceritakan kepada Ibnu Umar bahwa 
Anas menceritakan kepada mereka, bahwa 
Nabi sg| berihram dengan umrah dan haji. 
Ibnu Umar berkata, "Nabi berihram untuk 
haji, dan kami pun mengikuti beliau. Ketika 
sampai di Mekah, beliau bersabda, 'Barang 
siapa di antara kalian yang tidak memiliki 
hewan kurban maka hendaklah ia meniatkan 
hajinya untuk umrah/ Saat itu, Nabi memiliki 
hewan kurban. 

Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib m datang dari 
Yaman, lalu Nabi bertanya kepadanya, 
'Kamu niat ihram apa? Sebab, keluargamu 
bersama kami/ Ali menjawab/Saya niat 
ihram seperti ihram Nabi ^g/ Nabi pun 


461 



berkata kepadanya, '(Kalau begitu) tahanlah 
diri (yakni, jangan bertahalul dulu). Sebab, 
kami membawa hewan kurban.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid diutus 
ke Yaman sebelum haji wada' (61)) 


ORANG YANG IHRAM UNTUK HAJI 
HARUS THAWAF DAN SA’l BILA 
TELAH SAMPAI DI MEKAH 

HADITS KE-774 

: j\5 « jllji jjic- Jlc. J»\ -Wt 

pj «Sjl*3l 

: JUl Ul)| lAIsj 

«U**» cJb cJUal jUlj aJic- Afal 

u^M 50 piiuli <JLL>- 

<0l £^j#£a3 j3j) 

Ijiitlj JU <ill Jji r» :3^UJ1 vkS' A tfjUJI *»■ /S-t) 
(J«" 

Amru bin Dinar berkata, "Kami pernah 

bertanya kepada Ibnu Umar tentang 

seseorang yang thawaf di Ka'bah untuk 
umrah tapi tidak melakukan sa'i antara Shafa 
dan Marwa. Apakah ia boleh berhubungan 
(jimak) dengan istrinya?" 

Ibnu Umar menjawab, "Setelah Nabi jg 
tiba di Mekah, beliau thawaf mengelilingi 
Ka'bah tujuh kali, shalat di belakang Maqam 
(Ibrahim) dua rakaat, lalu sa'i antara Shafa 
dan Marwa. Dan sungguh bagi kalian 
telah ada suri teladan yang baik pada diri 
Rasulullah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "S/ia/of" (8), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan jadikanlah sebahagian 
maqam Ibrahim" (30)) 

Penjelasan 

: Thawaf umrah. 

: Menggauli. 


BAGI YANG TELAH THAWAF DAN SA’I 
DIHARUSKAN UNTUK TETAP DALAM 
IHRAM DAN TIDAK BERTAHALLUL 

HADITS KE-775 

Algi 1 ttt £111)5 -VVo 

g! g£jl' 4* g5 4^ d* 

^i)l AS :jU3 tjlijpl & •JA* 

Aj IjA JjI Ai( A-iilt (jallj A«Jl& 

jj ju lO-jJb oU£ ju AjI 

jji d& <uil (jjf’j JjI p riu- 

jaJ Sjlfr p jaJ CwJU ci 15^31 Aj IjU 

(jSfj ejllLc- p <iUi JJU «Aic- aI)I (jjfj Jlfr 

<Cw3U oljSJl aj Ijo p£g*> JJI aUI 

pjjlfr ^ A^Cj aA '<*> *'• P * JjisW p p 

jji 5^ «p j*3' gS ji?j3' ‘Gj ^ 

Co)5 p fjl& |j ju C 4?3b ui)53a3l Aj IjIj 

|13 ju «23JS 6j3lij 

f3 p #1 eUi j*l co)5 *J?\ p #jli- 

AjjiLuJ ^3 pbt i JJS’ j&C’ il&j »j*£- 

-^>1 


462 



5jA£ Sl j»J cJb ya \j*£u 

£)\a i X2 a a ''J ^LoJlaj O&Z’ £$^^U Ciulj JJj 

jt 

$5*^' 

ijl> ^£=>jpi ij**** CUi j^mu oS^j 

( Jft oljkJJ cjL VA ijjA'I oUS' T * : j t£jU*JI *»y»-l) 


JJj Sl p Aj jlljlij cJl ya J 

jSlij %% c£ 


Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal Al- 
Ourasyi bertanya kepada Urwah bin Zubair, 
ia berkata, "Nabi jgg telah berhaji, dan Aisyah 
m memberitahuku bahwa yang pertama kali 
dilakukan Nabi ketika sampai (di Mekah) 
adalah wudhu kemudian thawaf di Ka'bah 
Baitullah dan tidak melaksanakan umrah. 
Kemudian Abu Bakar m juga melaksanakan 
haji dan yang pertama dilakukannya 
adalah thawaf di Ka'bah Baitullah dan tidak 
melaksanakan umrah. Kemudian Umar m 
juga melaksanakan haji dan melakukannya 
seperti itu. Kemudian Utsman melaksanakan 
haji dan aku melihatnya apa yang 
dilakukannya pertama kali adalah thawaf 
di Ka'bah Baitullah dan tidak melaksanakan 
umrah. Kemudian Mu'awiyah dan Abdullah 
bin Umar juga melaksanakan haji seperti itu. 
Kemudian aku melaksanakan haji bersama 
ayahku Zubair bin Awwam dan yang pertama 
dilakukannya adalah thawaf di Ka'bah 
Baitullah dan tidak melaksanakan umrah. 
Kemudian aku melihat kaum Muhajirin dan 
Anshar melaksanakan haji seperti itu juga, 
tidak melaksanakan umrah. Dan orang yang 
terakhir aku lihat melakukan seperti itu adalah 
Ibnu Umar. la tidak mengubahnya menjadi 
umrah. Inilah Ibnu Umar, orang-orang tidak 
bertanya kepadanya, tidak pula seorang pun 
(yang masih hidup) dari orang-orang yang 
terdahulu, mereka tidak memulai sesuatu 
manasik hingga mereka menginjakkan 


kaki untuk melaksanakan thawaf di Ka'bah 
Baitullah, lalu mereka tidak bertahalul setelah 
itu. 

Sungguh aku juga melihat ibu dan bibiku 
ketika keduanya melaksanakan haji, 
keduanya tidak memulai mengerjakan 
sesuatu selain thawaf di Ka'bah Baitullah 
kemudian keduanya tidak bertahalul. Dan 
ibuku telah mengabarkan kepada saya 
bahwa ia, saudara perempuannya, Zubair, 
serta fulan dan fulan berniat ihram untuk 
umrah. Setelah mereka mengusap Rukun 
(Hajar Aswad), mereka bertahalul." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Thawaf 
dalam keadaan berwudhu (78)) 

- Penjelasan 

f J Sft- '• Saat tiba di Makkah. 

:jic. 1 j ■*.£•: : Beliau tidak merubah haji 

menjadi umrah. 

isjbs % : Apakah mereka tidak bertanya 
kepada beliau, hamzah istifham-nya 
diperkirakan. 

^t:Asma'. 

: Aisyah. 

\jZilS Vli» : Maksud mash di sini adalah 
thawaf, ini namanya menyebut thawaf 
dengan hanya menyebut sebagian amalan 
thawaf, seperti perkataan Umar bin Abu 
Rabi’ah berikut; 

Lalu kala kami telah menuntaskan semua 
keperluan di Mina 

Orang-orang berthawaf mengelilingi rukun- 
rukun Ka'bah 

Karena yang disentuh orang yang berthawaf 
adalah Hajar Aswad, untuk itu thawaf disebut 
dengan kiasan menyentuh. 


463 



HADITS KE-776 

4 i\ alfi- J=u Q\ cJL ;i iiJ*> -W\ 

(3^ 4i! <j£aJ £l} CJj tL-vl 

«alat Jp 4&I O^i U* Jjju 

J^5 «tJU*. aAJJj jatj UJa \siji aij 
i-ialc UI oJIE&li «Uiljjl aJuAS «U^J» 
UiL>»i cmII Lw UJj «oSlij 13 

^u^i^uilif^i 

0*5*11 J4 i-A* " : » J-jJ' n -'j «5jUvJl A^i-i) 

Abdullah, maula Asma' binti Abu Bakar 
meriwayatkan bahwa ia mendengar Asma' 
berkata setiap kali melewati Al-Hajun 
(pekuburan penduduk Mekah) ia bersalawat 
untuk Muhammad, dan berkata; "Sungguh 
kami pernah singgah bersama beliau di 
sini, dan ketika itu kami amat kekurangan, 
kendaraan kami sedikit dan bekal kami juga 
menipis. Lalu aku umrah dengan saudara 
perempuanku Aisyah, Zubair, fulan dan 
fulan. Ketika kami telah selesai dari thawaf 
di Ka'bah, kami bertahalul. Kemudian pada 
sore harinya kami ihram kembali untuk haji." 
(HR. Bukhari, Kitab: * Umrah i" (26), Bab: Kapan 
orang yang melakukan umrah bertahalul 
(11)) 

Penjelasan 

OyMi : Nama gunung di Ma'la, kuburan 
penduduk Makkah, terletak di sisi kiri bagi 
yang menuju Makkah, dan berada di sisi 
kanan bagi yang keluar dari Makkah menuju 
Mina. 

oli». : jamak khuff (sepatu). 

tfji 6 jil» : Hewan-hewan tunggangan kami 
sedikit. 


u! o^£c AS : Setelah kami merubah 
haji menjadi umrah. 

lili : Menyentuh rukun Ka’bah, 
kata ini adalah kiasan untuk thawaf, karena 
menyentuh thawaf merupakan salah satu 
keharusan menyentuh rukun Ka’bah. 


BOLEH UMRAH DALAM BULAN- 
BULAN HAJI 

HADITS KE-777 

:J15 «Ujlft 4JJl J>\ -VYY 

t( Ju-3 AaL& aUI ^giJI 

lA|Ls^ ^)1 

fttt ^ vV r :!^UI U :J £,U«J **■>!) 

(«?>»■ j (J-y <*Jjl J*» gjJl 

Ibnu Abbas m berkata, "Nabi ^ dan para 
shahabatnya sampai di Mekah pada Shubuh 
tanggal 4 Dzulhijjah, mereka berihram untuk 
haji, lantas beliau memerintahkan para 
shahabat menjadikan ihramnya sebagai 
umrah kecuali mereka yang membawa 
hewan sembelihan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalaf' 
(18), Bab: Berapa lama Nabi sg tinggal di 
Mekah selama haji (3)) 

Penjelasan - - - 

Uii jii-ti yaitu bagian. 



HADITS KE-778 


• f ,, ^ . 

j; Yjfi: Q j* j* Lc. g\ -YVA 

cJLli «jaiU C j C U j : JIS 5| 'j*& 

% ^*~J Ci £ji 

^1 O^o-ll oJ^Cj 

tjJLlj <dll ^i3l aImi :JIa 3 tj^Ci 

i? ^ j*?-^ <j-m~ f!' =4 

Ijj^U : jul ^ :ciii t(ili lijl^O 

^L^L> <_»L VI :^-l «jbJ’ f0 (5jU^JI 4a-p-t) 

<&**/& 


MENGALUNGI HADYU DAN MEMBERI 
TANDA KETIKA IHRAM 

HADITS KE-779 

: #' {f’ OS& $ -VW 

\h\ :,j^llc. £jl ( j£- *Ua£. 

■ JIS ^)jl (j-f :cJuls Jui3 

‘(l3~*J' <Ji j«j) (J^ 4&1 (J_j3 

jl ^Ljj 4J1& 4JJl ^i)l jfi I 

iiU3 5^ ^1 £lSjll 5if*> 3 

®!5 U?'**' 65' cijiil 

(^lijJI lw- vV vv 11 : <i ^r»-0 


Hadits Ibnu Abbas s». Abu Jamrah Nashr 
bin Imran Adh-Dhuba'i meriwayatkan, ia 
berkata, "Aku mengerjakan haji tamattu' 
namun orang-orang melarangku. Maka aku 
tanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas m dan 
ia memerintahkanku (melanjutkan tamattu 1 ). 
Kemudian aku bermimpi melihat seseorang 
berkata kepadaku, 'Hajimu mabrur dan 
umrahmu diterima/ Lalu hal ini aku kabarkan 
kepada Ibnu Abbas m. Maka dia berkata, 
'Sunah Nabi 3g/ Lalu ia berkata kepadaku, 
'Tinggallah bersamaku, nanti aku akan 
memberimu bagian dari hartaku.'" 

Syu'bah (perawi) berkata, "Maka aku 
tanyakan, 'Mengapa?' la (Abu Jamrah) 
menjawab, 'Karena mimpiku itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Haji 
tamattu', iqran dan ifrad (34)) 


Ibnu Juraij berkata bahwa Atha meriwayatkan 
dari Ibnu Abbas, "Jika seseorang telah thawaf 
di Ka'bah, ia sudah boleh bertahalul." Aku 
bertanya, "Dari mana Ibnu Abbas mengatakan 
itu?" Atha menjawab, "Dari firman Allah: 
Kemudian tempat penyembelihannya adalah 
di sekitar Bai'tul 'Atiq. Dan dari perintah Nabi 
$§ kepada para shahabatnya agar bertahalul 
pada waktu haji Wada.'" 

Aku berkata, "Tapi itu di lakukan setelah 
wukuf di Arafah." Atha berkata, "Ibnu Abbas 
berpendapat; sebelum dan setelah wukuf." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Haji wada' (77)) 

Penjelasan 

: maksudnya wukuf di Arafah. 


465 



POTONG RAMBUT KETIKA UMRAH 

HADITS KE-780 

Cintai :J\3 4&1 (jgfcj AJjlii doA» -VA* 

j fl > A «.i a*Ji£> 4JJ1 (j tj-&’ 

aic jli-l «_jU \TY <— j\^" To : j 

(J^l 

Mu'awiyah a&s meriwayatkan, ia berkata, 
"Saya memotong rambut Rasulullah ^ 
dengan pisau lebar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Memotong dan memendekkan rambut ketika 
tahalul (1 27)) 

- - - Penjelasan 

: yaitu mencukur sebagai rambut. 

,^ 014 * : anak panah dengan mata panah lebar. 


NIAT IHRAM NABI DAN HADYU 
BELIAU 

HADITS KE-781 

:Jl! «4J Lfr m (jfcj <iUU j«jl -VA> 
A-lfi- Sill ^i)l Jp «ilfr &)t (<gj f JJ 
Jif Uj :j\S cilfcl & : jlll ^ «^Lj 

aj 

cjj>y 

o*j li J*' j* vV *° : j UyU*JI **y*-t) 

(( ^ jJ-y A«ie 4!)! 

Anas bin Malik as meriwayatkan, ia berkata, 
"Ketika Ali ses datang kepada Nabi dari 


Yaman, ia ditanya oleh Nabi, 'Kamu niat ihram 
apa?' la menjawab, 'Sama seperti ihram 
Nabi jg/ Nabi lantas berkata, 'Sekiranya 
aku tidak membawa hadyu (hewan kurban), 
pasti aku sudah bertahalul.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang membaca talbiyah di masa Nabi 
sebagaimana Nabi jg membaca (32)) 


WAKTU DAN JUMLAH UMRAH NABI ^ 

HADITS KE-782 

'Jcs\ :j\S »a1£ 4&1 -YA? 

ji 3 jiz gjl jjuj aIIc &Jl ^iJI 
^0 ^0 JjJI *)|l ceJuiil 

*5 a* * * £ ^ • < J ^ 

A&JO* HjmS-j 

p£s» ujU T' :* j-jJI i—jVsS" O :j *^i-l) 

(pLy -uk. *ii 

Anas «e meriwayatkan, ia berkata, "Nabi jg 
melaksanakan umrah sebanyak empat kali di 
bulan Dzul Qa'dah kecuali umrah yang beliau 
laksanakan bersama haji. Umrah beliau dari 
Hudaibiyah, umrah pada tahun berikutnya, 
umrah dari Ji'ranah saat beliau membagi- 
bagikan ghanimah Hunain dan umrah dalam 
ibadah haji beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: 
Berapa kali Nabi jgg melakukan umrah (3)) 

penjelasan • - - 

tljjJ-t 5 * : Tahun 6 Hijriyah, di tempat 
ini mereka dihalang-halangi lalu mereka 
bertahallul dan umrah mereka sudah 
terhitung. 


466 



jjui» pUjt # : Maksudnya umrah kedua pada 
tahun 7 Hijriyah, umrah ini disebut umrah 
qadha. 

$\yX\ fej : Tahun 8 Hijriyah, tahunpenaklukan 
Makkah, ini umrah ketiga. 

g sjiij : ini umrah keempat, ihramnya 
pada bulan Dzulqa’dah dan amalan- 
amalannya dikerjakan pada bulan Dzuhijjah. 


HADITS KE-783 

ijl£> :j\S ojjL y* jJuy Zi\ 

Col O )jG> :Ji *£ 

jl S^LwjJI :J\I jjl 

jt 0j< .*. «.11 *jJ£. I_j\j \ ”11 (JTjUvJi 

(Sjilill 

Zaid bin Arqam ass pernah ditanya, "Berapa 
kali Nabi ^ ikut dalam peperangan?" 
la menjawab, "Sembilan belas kali." la 
ditanyakan lagi, "Berapa kali kamu menyertai 
beliau berperang?" la menjawab, "Tujuh 
belas kali." la ditanya lagi, "Di antara perang- 
perang itu, mana yang paling pertama 
terjadi?" la menjawab, "Perang Usairah atau 
Usyair." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Peperangan 'Usyaifah atau ' Usairah (1)) 

Penjelasan 

J : Nisbat kepada sebuah tempat 
dimana mereka sampai ke tempat itu, 
Rasulullah pernah sampai di tempat ini 
dengan maksud menghadang kafilah dagang 
kaum Quraisy yang berangkat dari Makkah 
menuju Syam untuk berdagang, untuk 
merebut barang-barang kafilah ini, namun 


rupanya kafilah ini sudah berlalu, dan inilah 
yang memicu terjadinya perang Badar. 


HADITS KE-784 

4&1 5! y» -Uj vioA»- -VAt 

1 yi- tjaLlj aIIc- 

(UbJuu ^4 j»J y>-lA UIjo 

( i_Aj VV Al :<j lSjUOI A»yi-I) 

Zaid bin Arqam meriwayatkan bahwa 
Nabi |j§ berperang sembilan belas kali, dan 
berhaji setelah hijrah hanya sekali, yaitu haji 
wada.' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Haji wada' (77)) 

HADITS KE-785 
jOjil yi °Jj£j ^ 

«Ajwilc’ > (jl Oi «V 6, 

:<J\3 

:a) j\j p ifrJo :JUs y£- olillll 

:J\J jjLuj 4*^ 4i)l 4X)I 
: iy j| liA Q 

tjyjw^ ^ 

U 5i*l**3 Sll p ^ ‘®^ 

:JyL> : j\i Jjj b U :cJ\i jj! JjJu 

^ d\ 


467 



UI 4&I :cJ\s di, Ol 
Uj «AAli jAj Slt Sjlft jlifcl U ‘J^JI -jA 
iai <r^5 dLS*^ 

(jfJl j^s\ p£= cjU r :; j*»S\ «jbS' c\ .-j ^i-i) 

Mujahid berkata, "Ketika aku dan Urwah 
bin Zubair masuk ke dalam masjid, di sana 
ada Abdullah bin Umar m yang sedang 
duduk bersandar ke bilik rumah Aisyah ®, 
sementara di dalam masjid orang-orang 
sedang melaksanakan shalat Dhuha. Kami 
pun bertanya kepadanya tentang shalat 
yang mereka kerjakan, dan ia menjawab, 
'Itu adalah bid'ah.' Kemudian kami bertanya 
lagi kepadanya, 'Berapa kali Rasulullah jg 
melaksanakan umrah?' la menjawab, 'Empat 
kali, satu di antaranya pada bulan Rajab.' 
Kami pun tidak ingin membantahnya. 
Kemudian kami mendengar suara 
Aisyah® Ummul Mukminin sedang 
menggosok gigi dari balik rumahnya, Urwah 
berkata, 'Wahai ibunda, wahai Ummul 
Mukminin, apa engkau mendengar apa yang 
dikatakan oleh Abu Abdurrahman?' 

Aisyah ® berkata, 'Apa yang dikatakannya?' 
Urwah menjawab, 'la mengatakan bahwa 
Rasulullah jjg melaksanakan umrah sebanyak 
empat kali, satu di antaranya dilaksanakan 
pada bulan Rajab.' Aisyah ® berkata, 
'Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. 
Tidaklah beliau melaksanakan umrah kecuali 
disaksikan olehnya, dan beliau sama sekali 
tidak pernah melaksanakan umrah pada 
bulan Rajab.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "L/mra/i" (26), Bab: 
Berapa kali Nabi % melakukan umrah (3)) 


Penjelasan 

: ditulis tanpa alif menurut dialek Rabi' ah 
untuk waqaf dengan sukun sebagai pengganti 
kata beri’rab nashab yang bertanwin. 

: Bersiwak. 

ju£ j! : Abdullah bin Umar. 

: Ibnu Umar. 

: Hadir bersamanya. 


KEUTAMAAN UMRAH PADA BULAN 
RAMADHAN 

HAD1TS K.E-786 

:j\| 4JJI (jgj ^| SSjJ. -VA1 

££ tjdlj 4ll C- Al Al jll 

bt :cJll Uia U 

(fe!3 ^15 cpld jjI ASji 123 

51 ? lili : jlf « ALc- ^aJLj Ipvtf U iijJj 

l^afr Jl 5^9 <Ai (^Afrl 

jtflL 

( ,j ; yS- tt : j lSjUJI 

Ibnu Abbas m meriwayatkan, Rasulullah 
pernah berkata kepada seorang wanita 
dari kaum Anshar, "Kenapa engkau tidak 
menunaikan haji bersama kami?" Wanita 
itu menjawab, "Kami hanya memiliki seekor 
unta yang sudah dikendarai oleh suamiku 
dan anaknya, dan ada seekor lagi unta untuk 
menyiram kebun." 

Beliau lantas bersabda, "Apabila bulan 
Ramadhan datang, pergilah umrah. Karena 
umrah di bulan Ramadhan bagaikan ibadah 


468 



haji. 14 " Atau sebagaimana yang beliau 
sabdakan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Umrah 
di bulan Ramadhan (3)) 

Penjelasan--- 

: Dengan menyebut nun pada kata 
dan tidak menyebut $ yang me-nashab- 
kan, ini jarang digunakan, sebagian menukil 
bahwa kata seperti ini adalah dialek sebagian 
orang Arab. 

: Unta yang digunakan untuk mencari air. 
Otaij : Beri’rab rafa’ karena kata-kata 
ini sudah sempurna. 

Menyamai pahalahaji, karenapahala 
memiliki keutamaan seiring keutamaan 
waktu, ini namanya melebih-lebihkan dan 
menyamakan sesuatu yang kurang dengan 
sesuatu yang sempurna sebagai dorongan 
untuk melakukan hal tersebut, jika tidak 
demikian, bagaimana bisa pahala umrah 
menyamai pahala haji? Demikian penjelasan 
Ath-Thaibi. 


SUNNAH MASUK MEKAH DARI 
TSANIYAH ULYA (JALAN ATAS) DAN 
KELUAR DARI TSANIYAH SUFLA 
(JALAN BAWAH) 

HADITS KE-787 

5l «U 4 ifr 4JJI -VAV 

£yA Ali! Alit 

Jc. {L.J aJs. 

14 Maksudnya setara dalam hal pahala, sebab pahala itu 
dilipatgandakan karena keutamaan waktu IShahth Al- 
BukhSrt Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi ) 


Ibnu Umar m berkata, Rasulullah $g keluar 
dari Mekah dari jalur Asy-Syajarah 15 dan 
masuk ke Mekah dari jalur Al-Mu'arras'*. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" ( 25), Bab: Nabi gg 
keluar melalui jalur Asy Sya jarah (15)) 

Penjelasan 

: Dari Madinah. 

: Yang ada di masjid Dzulhulaifah. 
jLiy : Memasuki Madinah. 

j* : Tempat persinggahan para 
musafir di akhir malam atau tempat singgah 
secara mutlak untuk para musafir, tempat 
ini terletak di bawah masjid Dzulhulaifah, 
dan lebih dekat dengan Madinah dari pada 
Dzulhulaifah. 


HADITS KE-788 

:J\S <\ « $ i G> AJJl — YAA 

Al)l AJjt J ji'-ij 

iJjlJI aIajJI LJlkJI 

(*£■ J»--»* & <->V» t* r® :j oijUJi «^i-i) 

Ibnu Umar m berkata, "Rasulullah masuk 
(kota Mekah) lewat dataran tinggi dan keluar 
melewati dataran rendah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Masuk 
Mekah dan mana (40)) 

Penjelasan 

tiiii &Dl : Tempat beliau singgah dan 
selanjutnya turun menuju Ma'la dan kuburan 
penduduk Makkah di samping Mihshab. 

15 Yakni yang berada di sisi masjid Dzulhulaifah (Shahfh Al- 
Bukhirl Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqt) 

1 6 Tempat singgahnya musafir di penghujung malam. Yaitu 
bagian bawah masjid Dzulhulaifah yang lebih dekat 
dengan Madinah ( Shahfh AI-BukhSrt Tahqiq Muhammad 
Fu'ad Abdul Baqil 


469 



&3J1 : Celah di gunung atau jalan tinggi di 
gunung, celah ini sulit didaki, lalu diratakan 
Mu’awiyah, dan dilanjutkan Abdul Malik, 
setelah itu Al-Mahdi, berikutnya jalan ini 
lebih diratakan lagi pada tahun 811 Hijriyah, 
setelah itu lebih diratakan lagi pada masa 
Sultan Mesir, Malik Muayyad sekitar tahun 
820 Hijriyah. 

jiiJI : Yang ada di dataran rendah Makkah 

di dekat pintu Syubaikah, pintu gerbang 
kawasan ini dibangun pada abad VII Hijriyah. 


HADITS KE-789 

5' Al (t&j liSfc 
{j* iSsJo %\s>- cjjutf} aJiC’ 4JJl 
V^XLal y* 

O' ,ji' o' t' 

(«£• 

Aisyah «8 berkata, "Nabi ketika datang 
ke kota Mekah, beliau memasukinya lewat 
dataran tingginya dan keluar melewati 
dataran rendahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Keluar 
Mekah dari mana (41 )) 

HADITS KE-790 

5jill5i Al ioai -w 

& 2 ^' P* j** * 4 *J Al 

j* 

O' 0^ O' t' :gA-l t0 

(«C 

Aisyah & meriwayatkan bahwa pada Fathu 
Mekah Nabi £jj memasuki (kota Mekah) 


dari Kada M7 dan keluar dari Kudan 18 melalui 
dataran tinggi kota Mekah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Keluar 
Mekah dari mana (41)) 

Penjelasan 

Jlil* : Nama Arafat atau sebuah gunung di 
dataran tinggi Makkah, dari tempat inilah 
Nabi gj§ memasuki Makkah. 

Ij£ : Sebuah gunung di dataran rendah 
Makkah di rute Yaman. 


KETIKA AKAN MASUK KOTA MEKAH, 
DISUNNAHKAN BERMALAM DI DZI 
THUWA, MANDI KETIKA AKAN 
MASUK, DAN MASUK PADA SIANG 
HARI 

HADITS KE-791 

olS : jll dljifi. Al _v ^ 

{ j>- <jjj ijllZtj aIIc. Al ^ili 

aJlsUj tjlf’ toJs J>.$ jU 

_jl iSl* Jjio oU TA i_)bS” fo : j 1) 

W 

Ibnu Umar berkata, "Nabi ^ bermalam di Dzi 
Thuwa 19 hingga pagi, baru kemudian masuk 
ke kota Mekah." Ibnu Umar juga berbuat 
demikian. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Masuk 
Mekah siang atau malam (39)) 


1 7 Gunung di dataran tinggi kota Mekah dan Nabi jg masuk 
Mekah darinya (Shanih Al-Bukhari Tahqiq Muhammad 
Fu’ad Abdul Baqi) 

18 Gunung di bagian bawah Mekah di jalur Yaman (Shahih 
Al-Bukhirt Tahqiq Muhammad Fu’ad Abdul Baqi) 

19 Lembah yang berada di dekat dengan Mekah di jalur 
Tan'im dan dilamanya terdapat masjid Aisyah. (Shahih Al- 
BukhSrt Tahqiq Dr. Musthara Dib Al-Bugha 2/570) 


470 



HADITS KE-793 


& : Sebuah tempat di pintu Makkah, bagi 
yang hendak memasuki Makkah, dianjurkan 
mandi di tempat ini. 


HADITS KE-792 

&\ C>\ ££ ^ 43J\ olfr -VW 

J^>- CwJj ijjj Jjo 5° 

<£$L» ^aj t^Jaj 

A^5" 1 jjp liUi f L jj A*JlC" 4JJ\ 

(|kj (,5 j]l Ag utJI ££ |j«jJ 

01ic> aI£" I Jc (iU3 j* Jill 

Jt jJI j^LAI V U A^ :i^UI v br A :J 4*>I) 

(fL-y *Jp <Uil ^Jl I4J J«a jJl &J> 

Abdullah bin Umar S§ menceritakan bahwa 
Nabi singgah di Dzi Thuwa dan bermalam 
di sana sampai Shubuh dan shalat Subuh 
di sana ketika beliau mengunjungi Mekah. 
Tempat shalat Rasulullah tersebut posisinya 
pada sebuah bukit besar, bukan pada posisi 
di mana sekarang di bangun masjid, akan 
tetapi pada dasar bukit tersebut. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat 1 (8), Bab: Masjid 
yang berada di jalan-jalan Madinah dan 
tempat-tempat yang Nabi % shalat di 
dalamnya (89)) 

Penjelasan - 

i£\ : Tempat yang lebih tinggi dari sekitarnya 
atau bukit yang terdiri dari sebuah batu besar. 


S* 5^' 0' 0^ ci ^ ^ ^ -vw 

a*J«& ajjI 

J mh3 <La5l)l yfi- JjjlaJl jliU tfjj 

jp aIo jili jdlj aIIp iuji «giJi 

(Ub^> jl S y vLfr ^«u 

jjJl jiU J-O) 

5ij>j d&J 

Jp jJI J^ULI V U A\ A : J tfjU J» **.>!) 

(pL-j aJj! J-O Ui» J-sjJ' >5ji» 

Abdullah bin Umar ® meriwayatkan bahwa 
Nabi $£ pernah menghadap jalan di gunung 
memanjang yang menuju ke arah Ka'bah. 
Lalu beliau mendirikan masjid yang di bangun 
di sebelah kiri di ujung bukit. Tempat shalat 
Nabi ^ letaknya di bawah bukit yang hitam. 
Jarak tempat itu dari tebing tersebut kurang 
lebih sepuluh hasta. Dan jika kamu shalat 
menghadap dua jalan ke gunung tersebut 
maka tempat tersebut berada di tengah 
antara kamu berdiri dengan Ka'bah. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat ' (8), Bab: Masjid 
yang berada di jalan-jalan Madinah dan 
tempat-tempat yang Nabi shalat di 
dalamnya (89)) 

Penjelasan 

ji» : Jalan menuju gunung. 



SUNAH LARI-LARI KECIL DALAM 
THAWAF DAN UMRAH 


HADITS KE-795 


HADITS KE-794 

0' A' -SM 

bi 5 ^ *fLj J*s> 

o£ ^13 «i*jji «j!#' Jj^i 

ll^JI oi^ oUS lil jL*^)l jiaj JLl3 

lij o—JU «-iU» JA <_iL UT :^M «jbS* fo : j t£>UJl 4j*p-t) 

(«« Ji t)' J«S ^ 

Ibnu umar m meriwayatkan bahwa apabila 
Nabi % thawaf di Ka'bah, beliau berlari-lari 
kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan 
biasa pada empat putaran lainnya. Beliau 
juga berjalan cepat di Bathn AI-MasiP 0 ketika 
sa'i antara bukit Shafa dan Marwa. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Thawaf 
di ka'bah ketika datang di Mekah sebelum 
pulang kerumah (63)) 

Penjelasan 

■i£ : Rami (berlari kecil), 
jijll : Berlari kecil. 

: Berjalan cepat. 

,jl4i $u : Lembahyangterletakdi antaraShafa 
dan Marwa sebelum mencapai mil hijau yang 
tergantung di rukun Masjid hingga mencapai 
dua mil hijau yang saling berhadapan, salah 
satunya berada di halangan Masjid dan yang 
satunya lagi berada di rumah Abbas. 

££? beri’rab nashab sebagai zharaf. 

JU; : Sa’i. 


20 Bathn Al-Masil ialah nama lembah. Sekarang tempat itu 
ditandai dengan lampu hijau pada setiap ujungnya. Di 
tempat itulah jamaah haji berlari kecil ketika sa'i. 


:Jl9 t\ • j » C» 4jjl ctfW®’ 0^ '■l —SM 

jkJUu^ 4l)l 4lUl 

jjj ^JlAJ AjI Jl JIa3 

tjuJL^s AjJlfr 4jjl ^SJl «JjU 

u IjJuj 0)3 J9)3^i o' 

£ 5^1 ijjj>_ 3 d o' o' <**£*■> 

jll »Jb (jK" <_>L oe «_ r »lsS' to : j 

Ibnu Abbas sg» berkata, "Rasulullah jgij dan 
para shahabatnya datang mengunjungi 
Ka'bah. Kaum Musyrikin berkata, 'Sungguh 
akan datang kepada kalian orang-orang 
yang lemah karena diserang penyakit demam 
kota Yatsrib.' Maka, Nabi $§§ memerintahkan 
para shahabatnya agar berlari-lari kecil pada 
tiga putaran pertama thawaf dan berjalan 
biasa antara dua rukun (rukun Yamani 2 ’ dan 
Hajar Aswad 22 ), tidak ada yang menghalangi 
beliau memerintahkan para shahabat berlari- 
lari kecil untuk semua putaran, selain untuk 
menjaga kekuatan mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Bagaimana memulai jalan cepat (55)) 

Penjelasan--- 

fiiy : Melemahkan mereka. 

: Kata ini ghairu munsharif, nama 
Madinah di masa Jahiliyah. 

: Maksudnya thawaf di sekitar Ka’bah. 
ganjil : Dua rukun Yamani, di mana di bagian 
ini kaum musyrikin tidak melihat mereka, 

21 Salah satu sudut Ka'bah yang menghadap ke arah Yaman. 
Rukun Yamani terletak sebelum sudut Hajar Aswad dalam 
putaran thawaf. Kita dianjurkan mengusapnya ketika 
melaksanakan thawaf. 

22 Batu hitam yang terletak pada salah satu sudut Ka'bah. 
Dari Hajar Aswad inilah, thawaf dimulai dan diakhiri. 


472 



karena kaum musyrikin berada di sisi Hajar 
dari arah Qaiqa'an. 

: Mashdar abqa, artinya merasa iba 
pada seseorang, hanya saja ibqa' tidak pas 
untuk menghalangi Nabi $ melakukan 
thawaf dengan berlari-lari kecil, untuk itu 
harus ditakwilkan sebagai kehendak atau 
semacamnya, maksudnya tidak ada sesuatu 
pun yang menghalangi Nabi untuk 
memerintahkan berlari-lari kecil pada empat 
putaran pertama, selain keinginan beliau 
untuk merasa iba pada mereka. 


HADITS KE-796 

:Jvl *U«i S. &\ <J&J tfts. J>\ 

33*3 Uji 

isjS (sji 1 13^3 6S 

dH £ *U- U <_>l A* L jbT to :J lSjUJ' 

Ibnu Abbas m berkata, "Rasulullah g§ 
berjalan cepat ketika thawaf di Ka'bah dan sa'i 
antara Shafa dan Marwa untuk menunjukkan 
kekuatannya kepada kaum musyrikin. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Tentang 
sal dari Shafa ke Marwa (80)) 


SUNAH MENGUSAP RUKUN YAMANI 
DAN HAJAR ASWAD DALAM THAWAF 

HADITS KE-797 

U :<J\3 «Ufic- 4&I C&3 ^4^ -V^Y 

Slj s q cijs 

V*4*A^U* j »}S»3 4-ifr jJU 

s? I W* v'# ® v : g^-' Tl » ^ tSj'iM *>ip-l) 


Diriwayatkan dari Ibnu Umar m, ia berkata, 
"Aku selalu mengusap dua rukun (rukun 
Yamani dan Hajar Aswad) baik ketika susah 
atau mudah, sejak aku melihat Rasulullah ^ 
mengusap keduanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Jalan 
cepat dalam haji dan umrah (57)) 

HADITS KE-798 

Ujlt &\ &3 j» & J>\ -VU 
o^3 iys <y>3 aji 

(^l j-fe 

Yj (ji-i (J j* |-»L :£eU t° 

Hadits Ibnu Abbas m . Diriwayatkan dari 
Abu Tsa'tsa' bahwa ia berkata, "Tidak layak 
seorang menghindari sesuatu dari Ka'bah. 
Sedangkan dahulu Mu'awiyah selalu 
mengusap seluruh rukun." Maka berkatalah 
Ibnu Abbas kepadanya, "Yang diusap hanya 
dua rukun ini (rukun Yamani dan Hajar 
Aswad)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang tidak mengusap kecuali hanya dua 
rukun Yamani (59)) 

- Penjelasan 

frj : Maksudnya siapapun tidak 
sepatutnya takut (pada Baitullah). 
oUi'jJI oli* fiil» S : Yang ada di sisi Hajar 
Aswad, karena keduanya tidak dibangun 
sesuai pondasi-pondasi Ibrahim, sehingga 
keduanya sama sekali bukan rukun. 


473 



SUNAH MENCIUM HAJAR ASWAD 
SAAT THAWAF 

HADITS KE-799 

jl Z U- £>( cilfr 4AJI -VW 

Jill jLi&l (jl :JUi ( 1 La3 

&\ l£\ cjf; «j? Vj?J ^ 

0. Co :j £,UJ\ 

(fc-Si 

Diriwayatkan dari Umar a» bahwa ketika 
menghampiri Hajar Aswad, ia menciumnya 
lalu berkata, "Aku tahu, kau hanyalah batu 
yang tidak membahayakan dan tidak 
berguna. Kalau aku tidak melihat Nabi 
menciummu, aku tidak akan menciummu." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Tentang 
Hajar Aswad (50)) 


BOLEH THAWAF DENGAN 
MENGENDARAI UNTA SERTA 
MENGUSAP HAJAR ASWAD DENGAN 
TONGKAT 

HADITS KE-800 

*gill ciUS :j\J £jl -A** 

Jp £ jjuijj 4&1 

«jU o A >bS" Co (jljU-Jl A»-^»-t) 

Ibnu Abbas m meriwayatkan, ia berkata, 
"Pada waktu haji wada'. Nabi ^ thawaf 


dengan mengendari unta dan mengusap 
Hajar Aswad dengan tongkat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Mengusap rukun Yamani dengan tongkat 
(58)) 

Penjelasan — 

: Tongkat dengan kepala melengkung. 


HADITS K.E-801 

(Jj*i ij (jl Ciy^mSt :oJU -A^ 

iJIS 4jjl 4A)I 

4Jdl «.“„il ki X3”lj Col} (jullil s!3j & 

lyu tCvjJl (jl AUl (j*« 

jjlLw» oIsSj jjlaiU 

j ji«JI JUot i_jU VA :S^Ldil i—ibS” A :j 4j>^>.t) 

Ummu Salamah berkata, "Aku mengadu 
kepada Rasulullah ^ bahwa aku sakit. Beliau 
bersabda, Thawaflah di belakang orang 
dengan berkendaraan/ Aku pun melakukan 
thawaf, sedangkan Rasulullah jH shalat di 
sisi Ka'bah dengan membaca; wath-thOr wa 
kitdbim-masthur M (Demi bukit, dan Kitab yang 
ditulis)/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat' (8), Bab: 
Memasukkan unta ke dalam masjid karena 
suatu alasan (78)) 

- --Penjelasan 

Aku sakit. 

: Yaitu membaca surah Ath-ThOr. 


474 


23 Surat Alh-Thur 



SA*I ADALAH RUKUN HAJI, TIDAK 
SAH BILA DITINGGALKAN 

HADITS KE-802 

di AjI <o doai- -A‘C 

U 5 iiic. 4i)i gjj «Sijuy 

(JliSj 4jjl jj3 Coljl Oiijj 

au! jSUa ^ oj_p|3 uJji 5|) 
ji 

riiSlft cJUl ll$j OjJaj 'i 5' A>1 Jp 

jl A*lc- S^i co^ Jjju U? cJjf JJ 

jLaj'il ^ Aj*i/l e JJb cJjjl Uli U* ijjlaj S/ 

[jj&j ‘^JoS j Slli CO^J cSljuJ 5jlji [jjf 
Xl>- uis ‘oj_)U|3 U-aJl jo IjSjlL j| 

&£* (*^*y 6*^ AUl AUl IJlLrt p^L^ll 

(y* 5i) <j^ jjili «iUi 

^U>> Sls j££>\ jl Cw3l 2»" Ajjl 

(U^j cJjiaj jl aIIc- 

U j Jfcu ljU V iSj-jJI ^ibS* n :j j£,liwil <»-^1) 

Hadits Aisyah & dari Urwah, ia berkata, 
"Aku pernah bertanya kepada Aisyah «&, istri 
Nabi saat itu aku masih muda, 'Bagaimana 
pendapatmu tentang firman Allah Ta'ala: 
Sungguh, Shafa dan Marwa adalah sebagian 
dari syi'ar-syi'ar Allah. Barang siapa yang 
beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, 
maka tidak ada dosa baginya mengerjakan 
sa'i antara keduanya. Kalau aku berpendapat 
bahwa seseorang tidak apa-apa tidak thawaf 
(sa'i) antara, kedua bukit itu.' 


Aisyah & berkata, 'Bukan begitu. Bila 
maksud ayat ini sebagaimana yang kamu 
katakan, tentu tidak berdosa orang yang 
tidak melaksanakan sa'i antara keduanya. 
Sungguh, ayat ini turun berkenaan dengan 
kaum Anshar. Dulu, mereka berniat haji 
untuk patung Manat (yang mereka sembah) 
di daerah sekitar Qudaid. Dan mereka 
khawatir berdosa bila sa'i antara bukit Shafa 
dan Marwa. Setelah Islam datang, mereka 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah 
Kemudian, Allah Ta'ala menurunkan ayat: 
Sungguh, Shafa dan Marwa adalah sebagian 
dari syi'ar-syi'ar Allah. Barang siapa yang 
beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, 
maka tidak ada dosa baginya mengerjakan 
sa'i antara keduanya."’ 

(HR. Bukhari, Kitab: " Umrah i" (26), Bab: Yang 
dikerjakan dalam umrah apa-apa yang 
dikerjakan dalam hari (10)) 

Penjelasan — 

JUL£ : Jamak sya’irah, artinya tanda, 
maksudnya tanda-tanda manasik. 
i£» % : Aku tidak mengira. 

32J : Nama berhala, 
jii : Sejajar. 

juji : Sebuah tempat di antara Makkah dan 
Madinah. 

& : Yaitu takut dosa saat thawaf karena 
keyakinan mereka, atau menjaga diri dari 
hal tersebut demi menjalankan thawaf, 
atau menahan beban salah saat thawaf dan 
mereka anggap thawaf antara Shafa dan 
Marwa berdosa. 


HADITS KE-803 

<t£S\p cjfc : jl! cSj^fr ji- liilc. dJji- -A*r 

ojp\j U*o3l 5}) 4l)l jjS tfujJJ :l$) liJJi 


A75 



02> 5^3 jl cJl 0- 4 All jjl*A 
5l 0i> A>-l Jp U 4 JJ 1 J 3 (U4; (-jjlaJ jl AJlfr 
U cii U jlU :cJ\I »3^|3 &alb ..ipu ^1 
«ulfr l^sljl U? cUlf J3 Aj*il 0 ji 5| 4 ( ^>l £j\ 

'4^j U# Ojia^j Si jl aJl& 014 - Si co\t 
oi J^ 3 31^ ‘jUai'ii 3 2Jyi 
*jl& 3 l iLt iJS)j£u g\ Z&\&\ stf2 

«|j^l3 &o)U OjJsj (*)1 03^cL Jil y» 5& 
<jaJuu3 aJl& «uji 4 ui (3j»w) y w 32*2 ilis 
(•)! 0^2 \^ UI 4 AJI jj-lj b :lp\l «< 2 Ui ^ 

5}) Jbu 4jui jyls «53323 ulin j>o cijiu 

( 4 Ju)b cJ \5 Jb^tl (aUI^jIami £ja Sj^oJlj U«a)l 
uiybjl jallij AJJl jj2> 4jjl {y*> J>Sj 
jll).UjI5 6I3&I 3/5 0' J2li 

£jl jisaj IjI O/i-l p (lioaJ-l (J J 13 ‘t5 jiyi 
«U*2u C-^ 5 ” U pi2 \jUb 51 :jlal «jypjll 22 
*4 j22l ,JaI *■>** ** »* «aaJj 

(oll«J (x*2 Oj^i (2)^ *jf| 4 f/»bJl 

4 VJ l jTi lili «33213 UwalU 5jsJiaj lylf 

S3323 llJdl j 3 j <o 32 U «Jj3^Jt Jbt 3 

llllb uijlaj 4&1 JjliJ b :lp \3 ‘0l/2\ i£ 

J >& fSI cJb u 9|3^JI JJil «UJl 513 «53323 
llljb c 5 paj Jl ^ 3^ b-lc' Jp «lilll 
53^23 bL^flJi (3p jjbu «uji Jjji «3323 


jUjjlJI ££cJjj 2*)ll »2b 0-ali : _^=ujjl (Jll 

laljiy j^l )j>j9CJ ^>21 &, 

j*j 0 j^ 3 ^s 5^23 «S 33 J 3 li 2 )b a 2 ^UI>\j 

51 ^ ^ 33312 5' 3 

ll^ll j£jj pj «CwJb t33^b y*l (Jbo 4ill 
c«2b (J3^'^ b*2u (J^- 

•jyllj U«d)l <_jVj V^ :gA-l i-jbS" T# 

(2i\ ^ J*ij 

Urwah meriwayatkan, aku bertanya kepada 
Aisyah ^ , "Bagaimana pendapatmu tentang 
firman Allah Ta'ala: Sesungguhnya Shafa 24 
dan Marwa* s adalah sebagian dari syi'ar - 
syi'ar Allah. Barang siapa yang beribadah 
haji ke Baitullah atau berumrah , maka tidak 
ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara 
keduanya. (Al-Baqarah 158), dan demi Allah, 
seseorang tidak berdosa bila tidak berthawaf 
(sa'i) antara bukit Shafa dan Marwa." 

Aisyah berkata, "Pendapatmu keliru 
wahai keponakanku. Bila tafsiran ayat 
tersebut sebagaimana yang kau katakan, 
berarti benar tidak berdosa orang yang tidak 
melaksanakan sa'i antara keduanya. Akan 
tetapi ayat ini turun berkenaan dengan kaum 
Anshar. Sebelum masuk Islam, mereka dulu 
berihram dengan menyebut nama berhala 
Manat yang mereka sembah di Musyallal. 
Dan mereka merasa berdosa bila lantas 
melaksanakan sa'i antara bukit Shafa dan 
Marwa. Setelah masuk Islam, mereka pun 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah 3gjj, 
'Wahai Rasulullah, kami merasa berdosa 
bila melaksanakan sa'i antara bukit Shafa 
dan Marwa.' Maka kemudian Allah Ta'ala 


24 Bukit di Mas'a. Dari tempat ini sa'i dimulai. Jaraknya 
dengan bukit Marwa kurang lebih 450 m. 

25 Satu dari dua bukit di tempat sa'i. Marwa tempat 
berakhirnya sa'i. 


476 



menurunkan ayat: Sesungguhnya Shafa dan 
Marwa adalah sebagian dari syi'ar-syi'ar 
Allah."' 

Aisyah «g berkata, "Rasulullah jgg telah 
mencontohkan sa'i antara kedua bukit 
tersebut. Maka, tidak ada seorang pun yang 
boleh meninggalkannya." 

Zuhri— perawi hadits— berkata, "Kemudian 
aku kabarkan hal ini kepada Abu Bakar bin 
Abdurrahman." la pun berkata, 'Ini adalah 
sebuah ilmu yang belum pernah aku dengar 
sebelumnya. Yang aku dengar dari ahli 
ilmu— selain Aisyah— menyebutkan bahwa 
orang-orang yang dulu melaksanakan ihram 
dengan menyebut nama berhala Manat 
mereka juga melaksanakan sa'i di bukit Shafa 
dan Marwa. Ketika Allah dalam Al-Our'an 
menyebutkan thawaf di Ka'bah tapi tidak 
menyebutkan sa'i di bukit Shafa dan Marwa, 
mereka bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai 
Rasulullah, kami sudah melaksanakan thawaf 
(sa'i) di bukit Shafa dan Marwa, tapi Allah 
menurunkan ayat tentang thawaf di Ka'bah 
dan tidak menyebut Shafa, apa kami berdosa 
bila melaksanakan sa'i di bukit Shafa dan 
Marwa?' Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat: 
Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah 
sebagian dari syi'ar-syi'ar Allah."' 

Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, 
"Aku mendengar ayat ini turun untuk dua 
golongan orang tersebut. Yaitu, orang- 
orang yang merasa berdosa karena pernah 
melaksanakan sa'i di bukit Shafa dan Marwa 
saat mereka masih jahiliyyah, dan orang- 
orang yang pernah melaksanakannya namun 
merasa berdosa bila melaksanakannya 
kembali setelah masuk Islam karena Allah 
hanya menyebutkan thawaf di Baitullah dan 
tidak menyebut Shafa hingga kemudian Dia 
menyebutkannya setelah memerintahkan 
thawaf di Baitullah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Wajibnya 
lari kecil dari Shafa ke Marwa karena 
dijadikan sebagai dari syiar-syiar Allah (79)) 

Penjelasan 

llill : Bukti untuk sa’i, Shafa aslinya 
adalah jamak kata shafat, artinya batu besar 
dan batu licin, Marwa makna aslinya adalah 
batu putih mengkilap. 

: Dosa. 

: Aslinya , ta' diganti tha’ karena 
makhraj-nya mirip, lalu tha’ dimasukkan ke 
dalam tha’. 

: Aus dan Khazraj. 

Ojl«i : Mereka melaksanakan ibadah haji, ;IHJ 
: jar dengan fathah karena 'alamiyah dan 
ta’nits, disebut Manat karena hewan-hewan 
kurban diharapkan disembelih di sana, 
Manat adalah nama sebuah berhala di masa 
Jahiliyah. 

: Kata sifat Islami untuk Manat. 
jilfi : Sebuah celah tinggi di atas kawasan 
Qadid. 

: Menjaga diri dari dosa. 

^ jJj : Diwajibkan. 

U&; : Antara Shafa dan Marwa. 


HADITS KE-804 

iifr 4JJI (j£?j (iUU -A*i 

Ojiji=u 1 «iUU J» cJi : J15 

IjA co£ jLju : Jll 

UJaJ' 5i) 

jl 0*3 O? 

cipL o' 


vn 



Oy L» A * sgLl t® ni (jilidi 

(y>'j^)' 

Hadits Anas bin Malik tss» dari Ashim, ia 
berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik 
m, 'Apa kalian tidak suka melaksanakan sa'i 
di bukit Shafa dan Marwa?' 
la menjawab, 'Ya benar, karena itu bagian 
dari syi'ar-syi'ar jahiliyyah 24 hingga kemudian 
Allah menurunkan ayat: Sesungguhnya 
Shafa dan Marwa adalah bagian dari syi'ar- 
syi'ar Allah. Barang siapa yang beribadah 
haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak 
ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara 
keduanya."' (Al-Baqarah: 158). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Tentang 
Sa'i antara Shafa dan Marwa (80)) 

Penjelasan 

'j\il : Tanda-tanda yang mereka 
gunakan untuk beribadah. 


ORANG YANG HAJI DISUNNAHKAN 
TERUS MENERUS MEMBACA 
TALBIYAH HINGGA MELEMPAR 
JAMRAH AQABAH PADA HARI NAHR 

HADITS KE-805 

Jjj Ji i&A IojI -A*o 
:Jl3 AjI tOjj jj ^)\ 

Crt Al J* 5 Al 

1*1*5 aIIs. 4ll aS)1 Sy*j ^ tolljl 

P < jiil <£ui iliSjJi 

26 Tanda-tanda yang digunakan beribadah oleh kaum 
Jahiliyah {Shahlh Al-Bukhirt Tahqiq Muhammad Fu’ad 
Abdul Baqi). 


\jL£>> Llis aJl& tl w oa 

tiUUI :j\i djjl U cJusi 

jl 4JJ| 

4&I jjlj jiaiJl uijj p tj-la uuiJSjill 
Sljil pllj lifr 4&I 
Ajill 5' jl a&I 11 

jj5 fl*5 Al 

kijC. £&> Jjjiii *— »V> M' : jyJ-l f « :j *»-^i-l) 

Usamah bin Zaid m berkata, "Aku 
membonceng Rasulullah 3^ dari Arafah. 
Ketika sampai di bukit sebelah kiri dekat 
Muzdalifah, beliau singgah lalu buang air 
kecil. Setelah selesai beliau datang lalu 
aku kucurkan air wudhu untuk beliau. Beliau 
pun berwudhu dengan wudhu yang ringan 
(tidak seperti biasanya). Lalu aku bertanya, 
Wahai Rasulullah, apakah kita akan shalat 
di sini? Beliau menjawab, 'Shalat nanti saja.' 
Rasulullah 5$jj lalu menaiki tunggangannya 
hingga sampai di Muzdalifah lalu shalat di 
sana. Pagi harinya, Al-Fadhal membonceng 
Rasulullah di daerah Jama.'" 

Kuraib berkata, "Abdullah bin Abbas m 
mengabarkan kepada saya dari Al-Fadhal, 
bahwa Rasulullah ^terus-menerus membaca 
talbiyah hingga sampai di Damrah (tempat 
melempar jamrah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Singgah 
di tempat antara Arafah dan Muzdalifah (93)) 

Penjelasan 

: Aku naik di belakang beliau. 

6ja : Di dekat Muzdalifah. 

: Menderumkan hewan tunggangan 
beliau. 

Jiaill <J >>> : Naik di belakang beliau. 


478 



lllc- : Pagi hari di mana pada malamnya 
shalat maghrib dan Isya dijamak, maksudnya 
pagi hari Nahar. 
i^4 -\ : Jumrah aqabah. 


MEMBACA TALBIYAH DAN TAKBIR 
KETIKA BERANGKAT 
DARI MINA KE ARAFAH 

HADITS KE-806 

«oli j£> y* <3^9^ ‘U«si C%1U* :JL9 

plS" tilJcJl ji- 

^ S cji^l 0^ : jtS jdij aJ* &l 

a*1c> _^£=uj iaJlA' 

(tt^JlLfctH, 

Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsaqafi 
meriwayatkan, ia berkata, "Aku bertanya 
kepada Anas bin Malik tentang talbiyyah, 
saat itu kami berdua sedang berangkat 
dari Mina menuju Arafah, 'Bagaimana 
kalian melaksanakannya bersama Nabi 
Sg?' la menjawab, 'Di antara kami ada 
yang membaca talbiyyah dan hal itu tidak 
diingkari, serta ada juga yang bertakbir dan 
hal itu juga tidak diingkari.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" (13), 
Bab: Bertakbir selama hari-hari berada di 
Mina dan keesokan harinya berangkat ke 
Arafah (12)) 


BERTOLAK DARI ARAFAH KE 
MUZDALIFAH SERTA SUNAH 
MENJAMAK MAGHRIB DAN ISYA DI 
MUZDALIFAH 

HADITS KE-807 

:J13 Ojj £#Uul — A*V 

li| ,J>- clfljfi- 'y» pS>j aJlC- 4JJ1 JU> 4jjl 

pj lS»j 3 p t jCl JJi 

<iUUl s^LaJl :JIa3 aUI JjPj cJii 

g*j\£ jjj Uli 

£UI jaJ (UijjUJi jaJ 

£UL*it cUJI ju «dJjU 0^1 

(^jH^L-l V U T ofcT t : **>f) 

Usamah bin Zaid meriwayatkan, ia berkata, 
"Rasulullah ^ bertolak meninggalkan Arafah 
hingga setelah sampai di lembah (jalan di sisi 
gunung) beliau turun untuk buang air kecil, 
kemudian berwudhu namun dengan wudhu 
yang ringan (tidak seperti biasa beliau 
kerjakan). Aku bertanya, 'Apa kita akan shalat 
wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Shalat 
nanti saja.' Beliau lalu menaiki kendaraannya 
hingga sampai di Muzdalifah 27 lalu turun dan 
wudhu secara sempurna, kemudian iqamah 
dikumandangkan dan beliau shalat Maghrib. 
Kemudian orang-orang menambatkan 
unta-unta mereka pada tempatnya, lalu 
iqamah Isya dikumandangkan dan beliau 
mengerjakan shalat Isya tanpa mengerjakan 
shalat yang lain di antara keduanya." 


27 Satu tempat mabit yang terletak antara Arafah dan Mina. 
Di tempat ini, jamaah haji diwajibkan mabit. Muzdalifah 
disebut juga dengan Masy'aril Haram 


479 



(HR. Bukhari, Kitab: “Wudhrf' (4), Bab: 
Menyempurnakan wudhu (6)) 

---Penjelasan 

g* : kembali. : Tidak bertanwin ( ghairu 
munsharifl karena ia adalah nama waktu, 
tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. 

.-JJiJlj : Rute yang biasa dilalui untuk haji. 


HADITS KE-808 

iiUil J Lu :J\5 — A*A 

<uji 

5^ £3$ i»- jJuj 

jiflj »j9c3 lils « JiiJl 

'M ji— " v'? ' T V^ t0: (j vSj'i'J' 

( 

Urwah meriwayatkan, ia berkata, "Usamah 
ditanya saat aku duduk di sisinya, 'Bagaimana 
Rasulullah jgjj berjalan saat haji Wada' ketika 
bertolak dari Arafah?' la menjawab, 'Beliau 
berjalan dengan sedang (tidak lambat tidak 
cepat) dan bila menemui daerah lapang, 
beliau berjalan dengan cepat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Berjalan 
dengan cepat dari Arafah (92)) 

- Penjelasan 

£5S oU : Pulang meninggalkan Arafat menuju 
Muzdalifah, disebut dafan karena orang- 
orang berdesakan kala pulang meninggalkan 
Arafah, hingga mereka saling mendorong 
satu sama lain. 

jL 3 : Beri’rab nashab sebagai mashdar, 
‘inaq artinya perjalanan yang tidak lamban 
juga tidak cepat. 
iylo : Maksudnya lapang. 


JZ : Berjalan cepat hingga sampai tujuan. 


HADITS KE-809 

4i\ Jj-lj ^ oji' 

iiJij-JU p\JLx}\j 

|Jj L4:»; y* >~»b :gl-l ijUS* r# :j tjyliyJI *a-^».t) 

Abu Ayyub Al-Anshari meriwayatakan 
bahwa pada waktu haji Wada', Rasulullah 
H menjamak shalat Maghrib dan Isya di 
Muzdalifah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Menjamak 
dua shalat dan tidak shalat sunnah (96)) 

Penjelasan 

: Tidak shalat 

nafilah di antara Maghrib dan Isya’. 


HADITS K.E-810 

4JJl -AV 

aj jj>- b! o a«Jl& 

j v'? v^ 'A tSjUJl 

(.L^jJIj v>h 08?>JI 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar m, ia berkata, 
"Bila tergesa-gesa dalam perjalanan, Nabi 
menjamak shalat Maghrib dan shalat Isya." 


480 



(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalaf' 
(18), Bab: Menjamak Maghrib dan Isya ' 
dalam safar (13)) 

Penjelasan 

ow Jamak ta'khir. 

*j Si l$i : Ketika mempercepat perjalanan. 


SUNAH SHALAT SHUBUH SAAT 
MASIH GELAP DI MUZDALIFAH 

HADITS KE-811 

Oojj L» :J\3 4jjl “AM 

jjju cjLLlj aJL& 4jJl 

Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan, ia 
berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah 
shalat bukan pada waktunya kecuali dua 
kali, yaitu ketika beliau menjamak shalat 
Maghrib dan Isya, serta melaksanakan shalat 
Fajar sebelum waktunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Kapan 
shalat Subuh di Muzdalifah (99)) 

- Penjelasan 

sLLJVj vjJuJI ow : Jamak ta’khir. 


SUNAH MENDAHULUKAN ORANG- 
ORANG LEMAH DAN KAUM WANITA 
SEBELUM KEADAAN BERJEJAL 

HADITS KE-812 

liJji :cJld A 4 I& 4JJl “AM 

4JJl 

aI 1L>. jj jl 
jli oJiJjii ‘ijl 5$^ «^^5 
5^3 ‘A*3JU liiiS p ^3 13 

a Jlc. a!)I djjl Coiliml t 
aj #3^ coi\£*»»l 

*AaI ^ *_Aj M to 

(JJ- 

Aisyah berkata, "Ketika kami di 
Muzdalifah, Saudah n minta izin kepada 
Nabi 3 g| untuk berangkat (ke Mina) terlebih 
dahulu sebelum sesak oleh orang-orang 
yang berangkat. Karena dia termasuk wanita 
yang lambat jalannya, beliau mengizinkan, 
la pun berangkat sebelum manusia berjubel, 
sementara kami tetap tinggal di sana hingga 
pagi hari. Kemudian kami bertolak (dari 
Muzdalifah) bersama beliau. Sungguh, 
andaikan meminta izin kepada Rasulullah $5 
seperti yang dilakukan Saudah «j, itu lebih 
aku sukai dari apa pun yang menyenangkan." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Seseorang yang mendahulukan keluarganya 
yang lemah di waktu malam (98)) 

Penjelasan 

gjjtf : Bergerak menuju Mina. 

u-lSJl zi£i. : Sebelum orang-orang berjubel, 
karena saat itu orang-orang saling mendorong 
karena berdesakan. 


481 



HADITS KE-813 

4&1 A*£> £U-*>I doA> -A\Y 

xl& dJl) cJ_j» V^jI 
Ja U :cJ\J ju ifi-Ui» cJ^ad t^^ai cJ»Ul 
ji :cJ\I ^ ifrUj cJLo 9 ^ :cJJ olfc 
«lliijll fj^jvS :cJl3 ,US :cJi y$\ Ji 

cJLa 3 Coiij ju »oJ*oU CsiJ jjil» Ul^aJoJ 
Jl \S^f U SVsIa U $ ciil Ifoli £5^' 
4JJ| ^,0 4JJl (^jl U :cJ\3 LmJlC’ 

*I*t <ju^> y» i_jL ^A :^J-\ v_>V^ To :j <j^UyJl *»^*.t) 

(jd 

Diriwayatkan dari Asma' bahwa ia berhenti 
pada malam hari di Muzdalifah lalu ia 
mendirikan shalat sejenak kemudian berkata, 
"Wahai anakku, apakah bulan sudah tidak 
terlihat?" Aku jawab, "Belum." la pun kembali 
shalat sejenak lalu berkata, "Wahai anakku, 
apakah bulan sudah tidak terlihat?" Aku 
jawab, "Ya, sudah." 

Lalu ia berkata, "Bersiap-siaplah untuk 
berangkat." Kami pun berangkat dan berjalan 
(meninggalkan Muzdalifah) hingga sampai 
di tempat melempar jamrah. Kemudian ia 
kembali dan melaksanakan shalat Shubuh 
di kemahnya. Aku bertanya, "Wahai fulan, 
saya kira kita melempar terlalu gelap." la 
menjawab, "Wahai anakku, Rasulullah ^ 
telah mengizinkan bagi wanita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Seseorang yang mendahulukan keluarganya 
yang lemah di waktu malam (98)) 


Penjelasan 

Sjjii-l cdj Ji : Jumrah kubra. 

diij p : Setelah itu ia kembali ke tempat 

singgahnya di Mina. 

U : Hai kamu (perempuan). 

Wjt t; : Aku tidak mengira, 
lilit : Kami mendekati waktu yang dianjurkan, 
jiill : Jamak zha'inah, yaitu wanita yang 
berada di dalam sekedup. 

HADITS KE-814 

UI : jli Lfe Aii\ do A>- -AM 

aJJ jJuy aJs- &\ f 1S jl« 

^ \Ujub Q 

«JlaI ijijwa y» «_j1j s_jbS” {0 :j (jjjlpdl 

(Jd 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas m, ia berkata, 
"Saya termasuk orang yang didahulukan 
Nabi $3 bersama orang-orang yang lemah 
dari keluarga beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Seseorang yang mendahulukan keluarganya 
yang lemah di waktu malam (98)) 

HADITS KE-815 

«aAa! AAX^9 j»JUL> $ ij>£> Jil doA>» -ANO 

(jJj iiJSJlJU j» 1^-1 jLl& 

< 3 l JJ Ijo C* 4JJl 

Jh? f 6 ' tpj ‘-«J 

bb ‘dUi juu fZiu S^LaJ 


482 



cjlc- jj! 

p-y ^Ic, 4)1 4)1 jjjj JUJjl 

Alftt iiub (.o ,y. <_>L ^A :g)-\ i_jl^ fo :J ,£,UJt Aa-p-i) 

(JA 

Abdullah bin Umar @ biasa mendahulukan 
orang-orang yang lemah dari keluarganya 
lalu diberhentikan di Mas/aril Haram di 
Muzdalifah pada malam hari. Di sana mereka 
berdzikir sedapatnya kemudian kembali 
sebelum imam berdiri dan bertolak. Di antara 
mereka ada yang sampai di Mina pada 
waktu fajar dan ada yang setelah shalat 
Shubuh. Dika sudah sampai, mereka segera 
melempar jamrah. Kemudian Ibnu Umar 
m berkata, "Rasulullah jgjj telah memberi 
keringanan kepada mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Seseorang yang mendahulukan keluarganya 
yang lemah di waktu malam (98)) 

Penjelasan 

ilit : Wanita, anak-anak, dan orang- 
orang lemah yang ada di dalam rumah yang 
ia singgahi di Muzdalifah dalam perjalanan 
menuju Mina karena khawatir terburu-buru 
dan berdesakan. 

jiidl : Disebut Mas'yar karena tempat 
tersebut adalah tanda untuk beribadah, 
demikian seperti dijelaskan oleh Al-Azhari. 
fljil : Karena di tanah ini haram hukumnya 
berburu dan lainnya, atau tanah tersebut 
memiliki kesucian. 

jSll il : Sebuah gunung kecil di ujung 
Muzdalifah, namanya Quzah, dan gunung 
ini termasuk kawasan Muzdalifah, karena 
ia terletak di antara Arafah dan lembah 
Mahsyar. 

jll : Pada malam hari. 

\Z U : Apa yang nampak dan terlintas di 
fikiran mereka, serta mereka inginkan. 


sSLSJ : Saat shalat fajar, lam di sini untuk 
menunjukkan waktu, bukan untuk alasan. 

: Jumrah kubra, yaitu jumrah aqabah. 


MELEMPAR JAMRAH AQABAH DARI 
DASAR LEMBAH DAN BERTAKBIR 
PADA SETIAP LEMPARAN 

HADITS KE-816 

*+£• 4)1 -KW 

& i U)l ilfr :JVl # g^jll 

(jjjt \jjt> djl ^5 jjl j : Jlil 
£Lj 4A)I iiyh)! Sjj-v cJjjt 

,jlu jUil i_>L VTO : g-Ll :(j 4»-j»-t) 

Hadits Abdullah bin Mas'ud. Abdurrahman bin 
Yazid meriwayatkan, ia berkata, "Abdullah 
melempar jamrah dari dasar lembah, lalu 
aku bertanya, 'Wahai Abu Abdirrahman, 
orang-orang melempar dari atas (lembah)?' 
la berkata, 'Demi Zat yang tidak ada 
ilah selain Dia, tempat ini adalah tempat 
seseorang yang diturunkan kepadanya surah 
Al-Baqarah, yaitu Muhammad (melempar 
jamrah)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Melempar 
Jamrah dari tengah lembah (135)) 

Penjelasan 

(ijljjl j* : Sehingga Makkah berada di sisi 
kiri beliau, Arafah berada di sisi kanan beliau, 
dan beliau bersiap untuk melempar jumrah. 

: Jumrah aqabah pada hari Nahar. 


483 



: Isim makan dari kata kerja qama 
yaqumu, artinya tempat ini adalah tempat 
berdirinya Nabi |jg. 

ijjL : Surah ini secara khusus disebut 
karena bertepatan dengan kondisi yang ada, 
karena sebagian besar manasik-manasik haji 
disebutkan dalam surah ini, khususnya terkait 
waktu melempar jumrah, yaitu firman Allah 
sss, “Dan berdzikirlah (dengan menyebut) 
Allah dalam beberapa hari yang berbilang. 
Barangsiapa yang ingin cepat berangkat 
(dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada 
dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin 
menangguhkan (keberangkatannya dari dua 
hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya." 
(Al-Baqarah: 203) Ini namanya talmih 
(isyarat, sindiran), seakan ia berkata, "Dari 
tempat inilah orang yang aturan-aturan 
manasik turun kepadanya dan menerima 
hukum-hukumnya (Nabi melempar 
jumrah, beliau adalah orang yang paling 
utama dan paling benar untuk diikuti dari 
pada orang yang melempar jumrah dari atas 
tempat ini.” 


HAD1TS KE-817 

££> 4&1 X>£> -A W 

Sjj-IJI : jSjuJI Jp J jib Cou It : jll 

«»Lma 31 j! 

: jul JUS O^Jti 

wUC- 4Ml 5^ Aji 4JOJJ $ 

o Lmi> ^ ****? 

Sl sii§X :Jl3 p JT ( 5.« J0SU 


SybJl cjj^o aJlc cJjjl JsjJl p\l aJ| 

AaJlP 4ill 

(sUaa- J> u VTA <— >bS” r® 

Hadits Abdullah bin Mas'ud a®, Al-A'masy 
berkata, "Aku mendengar Al-Hajjaj berkata 
dari atas mimbar, 'Surat yang disebut di 
dalamnya Al-Baqarah dan surat yang disebut 
di dalamnya Ali Imran dan surat yang di 
dalamnya disebut An-Nisa."" 
la (Al-A'masy) berkata, "Aku sampaikan 
hal itu kepada Ibrahim, maka ia berkata, 
'Abdurrahman bin Yazid telah menceritakan 
kepada saya bahwa ia pernah bersama 
Ibnu Mas'ud m ketika melempar jamrah 
Aqabah. la pun menuruni lembah hingga 
ketika sampai di sebuah pohon, ia berhenti 
dan dari situ melempar dengan tujuh kerikil 
dengan bertakbir pada setiap melempar 
kerikil, la lantas berkata, 'Demi Zat yang 
tidak ada llah selain Dia, dari sinilah seorang 
yang diturunkan kepadanya surah Al- 
Baqarah, yaitu Muhammad berdiri (untuk 
melempar)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Bertakbir 
pada setiap lemparan (138)) 

Penjelasan 

: Ibrahim An-Nakha’i, maksudnya 
untuk menjelaskan yang benar, bukan untuk 
menuturkan kisah haji, karena An-Nakha’i 
tidak ahli untuk bercerita. 

5^\j : Memasuki lembah. 

IjiwllU tfSU. : Yang ada di sana, maksudnya di 
hadapannya, ba' di sini zaidah (tambahan). 

: Mengarah lembah tersebut dari kaki 

bukit. 

: Lalu melempar jumrah. 
jLii j? £ jS=4 : Tata cara takbirnya adalah 
dengan mengucapkan adalah : 


484 



*J-i fiij iiiij iiii ^ H iiii 'j$\ iiii (AUah 
Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada ilak— 
yang berhak diibadahi— selain Allah, Allah 
Maha Besar, dan segala puji hanya bagi Allah), 
demikian dinukil Al-Mawardi dari Asy-Syafi’i. 


MENCUKUR RAMBUT LEBIH UTAMA 
DARI MEMOTONG, TAPI MEMOTONG 
JUGA BOLEH 

HADITS KE-818 

51? U 4 I& 4&1 -A\A 

A*?*»- 3 |Ju A^J lC’ AJdl 1^*0 4JJl J \y*>j jL- 

XX- jyajbi tj 1 _jU WV :gjM t-jbS" t* 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar m, ia berkata, 
"Ketika haji, Rasulullah mencukur rambut 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Memotong dan memendekkan rambut ketika 
bertahalul (M7)) 

Penjelasan 

iwl S^{> : Haji wada’. 


HADITS KE-819 

Al (sfej yS- ^ 4&I olft doA>- -A W 
<L§JJl J\3 tjaJu tj aJu C- 4JJ\ AU) Jj-4) 0^ 
4JJ1 !■> :\jU5 ^lSIpvJI 

U : j\3 

{£j£ju J)3 :j\5 4JJI 


JUC- jWiaJlj <_Aj \tV 1-AsS" ro Ajfc^.1) 

(J^l 

Abdullah bin Umar m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Ya Allah, rahmatilah 
orang-orang yang mencukur rambutnya." 
Para shahabat menyahut, "Dan bagi 
orang-orang yang hanya memendekkan 
rambutnya, wahai Rasulullah?" Beliau 
berkata, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang 
yang mencukur rambutnya." Para shahabat 
menyahut lagi, "Dan bagi orang-orang yang 
hanya memendekkan rambutnya, wahai 
Rasulullah?" Beliau baru bersabda, "Ya, juga 
bagi orang-orang yang hanya memendekkan 
rambutnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Memotong dan memendekkan rambut ketika 
bertahalul ( 127)) 

Penjelasan 

jtS : Pada haji wada’, atau di Hudaibiyah, atau 
di dua tempat tersebut untuk menyatukan 
hadits-hadits yang ada. 

pijl $\ : Ini menunjukkan, 

menggundul lebih baik bagi para lelaki 
dari pada sekedar memendekkan rambut, 
maksudnya hanya mencukur sebagian 
rambut saja, seperti disebutkan dalam firman 
Allah m , " Dengan mencukur rambut kepala 
dan mengguntingnya.” (Al-Fath: 27) Karena 
orang Arab umumnya memulai dari yang 
lebih penting dan lebih utama. 


HADITS KE-820 

<U)1 (J^3 :<J1S S -A?* 

jAC > I .i 4^31 aA& Afc)! 


485 



jLgJJI :j\i 

:j\i l&i lJJ\S OiA^J 

JiO ji-aiJlj jLU v-4; 'W :jpU i_jbS" f O A^i-i) 

(J^l 

Abu Hurairah m meriwayatkan, ia berkata, 
Rasulullah jjg bersabda, "Ya Allah, ampunilah 
orang-orangyang mencukur rambutnya." Para 
shahabat menyahut, "Dan bagi orang-orang 
yang hanya memendekkan rambutnya." 
Beliau berkata, "Ya Allah, ampunilah 
orang-orang yang mencukur rambutnya." 
Para shahabat menyahut lagi, "Dan bagi 
orang-orang yang hanya memendekkan 
rambutnya." Pada kali ketiga, beliau baru 
bersabda, "Ya, juga bagi orang-orang yang 
hanya memendekkan rambutnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Memotong dan memendekkan rambut ketika 
bertahalul( 127)) 


SUNAH HARI NAHR; MELEMPAR 
JAMRAH, MENYEMBELIH, KEMUDIAN 
MENCUKUR RAMBUT. DAN MENCUKUR 
RAMBUT MULAI DARI BAGIAN KANAN 

HADITS KE-821 

A-lc- <Ull «Uii J \y»j jl -AH 

(j- 9 Jjl apJJ» jjL»» O 

a* J_Ju .UI ljL rr ljUT t :j tSjUJI A^l) 
(oU)ll 

Anas m meriwayatkan bahwa ketika 
Rasulullah mencukur rambut, Abu Thalhah 
adalah orang yang pertama kali mengambil 
rambut beliau. 


(HR. Bukhari, Kitab: “WudhtS (18), Bab: Air 
yang digunakan untuk membasuh rambut 
seseorang (33)) 


ORANG YANG BERCUKUR SEBELUM 
MENYEMBELIH, ATAU MENYEMBELIH 
SEBELUM MELEMPAR JAMRAH 

HADITS K.E-822 

51 iji jjlfr vio-p- -ACT 

t.jlJ j |»J U uj 41)1 4jj| 

jU :J\ii <j4"J (AjjjLd £)Sj)l 

^31 : Jlli *^3I j' J-i cJslAs ytJA 

££j\ (])1 jj |L3 : jlll 

4JJl Ji-( ui S/j 

Vs J*»i = J'* %: ii Vs $ iir '&■ Pi 

& 

jp (_ASlj_p, UiJI <-A> rr :( JjJI r :j t^UJl A*-pi) 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash 
bahwa Rasulullah ^ berdiri di Mina pada 
haji Wada' memberi kesempatan kepada 
manusia untuk bertanya kepada beliau. Lalu 
datanglah seseorang dan berkata, "Tanpa 
terasa, aku telah mencukur rambut sebelum 
menyembelih." Nabi jg pun bersabda, 
"Sembelihlah, tidak apa-apa." Kemudian 
datang orang lain dan berkata, 'Tanpa 
terasa, aku telah menyembelih sebelum 
melempar (jamrah)" Nabi % bersabda, 
"Lemparlah, tidak apa-apa." Ketika Nabi 
&5 ditanya tentang suatu perkara yang 
didahulukan dan tidak diakhirkan selalu 
menjawab, "Lakukanlah dan tidak apa-apa." 


486 



(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Berfatwa 
dan ia berhenti di atas hewan tunggangan 
dan yang lainnya (23)) 

Penjelasan 

p : Aku tidak menyadari. 
gi \ : Hewan kurban. 

Sj : Tiada dosa bagimu. 
cs $ : jumrah. 

Sj : Tiada dosa bagimu secara mutlak, 
baik terkait urutan manasik ataupun tidak 
membayar fidyah. 


HADITS KE-823 

t\ « j : & 4jJl 

^\j glll jajLli AUl 

Sl : jui «jo-isJij ^^13 </^13 

U Juy j tij i-jL W* :gkt LjbS" f o 4^£-l) 

(’AaU ji L-tS gjj 0' Jt5 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas m bahwa 
ketika ditanya tentang menyembelih, 
cukur rambut dan melempar jamrah yang 
didahulukan dan diakhirkan, Nabi ^ selalu 
menjawab, "Tidak apa-apa." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Haji " (25), Bab: Jika 
melempar setelah waktu sore atau mencukur 
sebelum menyembelih hewan karena lupa 
atau tidak tahu (130)) 

Penjelasan 

pJjiHl : seperti mendahulukan sebagian di 
antara tiga hal ini sebelum yang lain. 

: mengakhirkan yang lain. 

S : yaitu tiada dosa ataupun fidyah. 


SUNAH THAWAF IFADHAH PADA 
HARI QURBAN 

HADITS KE-824 

Oi -Aft 

(AJL& 4Jdl ($ej oJLu :J15 

4JJ1 0& isi jlS> 

fji ^>1 Aiifr 

: jli jiiJl j»Jj J** £j\S :oii :J\i 

3j£il jiij llf* jiil :j\l p 

fji jehll J-a» Ar 'r*^ t 8 : j <*->*-') 

Abdul Aziz bin Rufai' berkata, "Aku bertanya 
kepada Anas bin Malik m, 'Beritahukan 
kepadaku sesuatu yang kamu ingat dari Nabi 
jg, di manakah beliau melaksanakan shalat 
Zhuhur dan 'Ashar pada hari Tarwiyah?' la 
menjawab, 'Di Mina.' Aku bertanya lagi, 'Di 
mana beliau shalat 'Ashar pada hari Nafar?' 
la menjawab, 'Di Abthah 28 .' Lalu ia berkata, 
'Kerjakan (manasik) sebagaimana yang 
dikerjakan para pemimpinmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Dimana 
Shalat Zuhur ketika hari Tarwiyah (83)) 

Penjelasan - 

las* : Kau mengerti dan pahami. 

fa : Tanggal 8 Dzulhijjah, mengingat air 
di Mina sangat terbatas, sehingga mereka 
baru puas minum air setelah itu. 

Jdi\ : Pulang dari Mina. 

: Tanah lapang. 


26 Sebuah tempat di Mekah melalui jalur Mina [Sbabth Al- 
Bukhari TahqiqDr. Mustbafa DibAI-Bugha 2/584). 


487 



SUNAH SINGGAH DI AL-MUHASHAB 
DAN SHALAT DI SANA KETIKA 
BUBARAN DARI MINA 

HADITS KE-825 

UjI :cJ\I «I 4 L& 4JL)\ -A? o 

Oj&I fLy aJlP 4Jdl ^0 £glil i]jO Jjjja 5^ 

£jju 

(<-~u kw H vjL MV obS” r« : j ^SjUdl 

Aisyah <& berkata, "Sesungguhnya itu 
hanyalah tempat Nabi 35 singgah, agar 
beliau lebih mudah keluar." Tempat yang 
dimaksud ialah di Abthah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Al- 
Muhashab (147)) 

-Penjelasan 

O'? \d [ : Tanah lapang. 

: Ibnu Malik menjelaskan, terkait rafa'- 
nya kata ini ada tiga alasan. 

Pertama; U dijadikan bermakna && , dan isim 
o'? adalah kata ganti yang merujuk kepada 
4- ^ fi » khabarnya dibuang, perkiraannya; 

S ish $ , maksudnya tempat singgah yang 
dibentangkan adalah rumah yang disinggahi 
Nabi jSji, dengan demikian $p sebagai khabar 
0*. 

Kedua; U sudah sempurna, sementara $p 
adalah isim o'? , khabarnya dibuang, merujuk 
pada Menurut alasan ini, khabar- 

nya makrifat sementara isim-nya nakirah, 
hanya saja nakirah yang dikhususkan dengan 
sifatnya, sehingga alasan ini mudah difahami. 
Ketiga; beri’rab nashab secara lafal, 
hanya saja ditulis tanpa alif menurut dialek 
Rabi’ah, karena mereka mengganti nashab 
yang bertanwin dengan sukun. 

6j&J : Singgah di tempat tersebut. 


: Mudah bagi beliau untuk pulang 
menuju Madinah, agar perjalanan orang 
yang lamban dan sedang sama saja, sehingga 
mereka semua bermalam, kemudian bangun 
pada waktu sahur, lalu sama-sama kembali 
ke Madinah. 

: Berhubungan dengan kata-kata; AjS. 


HADITS KE-826 

:j\J lUjlfr &\ C&j -ATI 

J jJ 5 Uji U yg tf cJl J * jJ 
<uLfc AUl 4J)I 
0-ipdl wU UY :gi.| v's? t» ‘4 OgUJI <*•>!) 

Ibnu Abbas m berkata, "Singgah Muhashab 
bukanlah apa-apa (bukan termasuk manasik 
haji yang harus dikerjakan), la hanya tempat 
Rasulullah ^ singgah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Al- 
Muhashab (147)) 

Penjelasan 

44*"^' : Singgah di padang luas. 

: Dari urusan manasik-manasik yang 
harus dikerjakan. 

UiJ : Untuk istirahat setelah matahari 
condong ke barat, lalu beliau shajat Zhuhur 
dan Ashar, Maghrib dan Isya’ di tempat 
tersebut pada malam keempatbelas. 


HADITS KE-827 

jll : j\3 tilc. 4Ul -ATV 

±*}\ jyo aJl& ^0 ^Jl 


488 



1<a£> 

(iU jj CwA^bJt dUi jJjU ji£ajl Jp I^wmiIaj 
^ &J 0* & J? 0' 

Sj Sl ol <« r 4^l31 ,jj jl ti r J ^ i\ 

A.JiC' 4)1)1 , l^s* ^pJl 

ftj 

<0)1 ^o ,^1 i}jj» i— >!j t® : jyl-l «jbS" ?o <£)1»»JI *s-p-l) 
(l£> pLy *Ac- 

Abu Hurairah m berkata, "Sehari setelah hari 
Nahr ketika masih di Mina, Nabi $g berkata: 
'Besok kita akan singgah di tempat 
peristirahatan Bani Kinanah saat mereka 
saling bersumpah setia di atas kekafiran.' 
Tempat yang dimaksud adalah Al-Muhashab. 
Yang demikian itu karena suku Quraisy 
dan Kinanah saling berjanji terhadap Bani 
Abdul Mutthalib atau Bani Al-Mutthalib 
untuk tidak menikah dan tidak berjual beli 
dengan mereka hingga mereka (Bani Abdul 
Mutthalib) menyerahkan Nabi kepada 
mereka (suku Ouraisy dan Kinanah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: 
Kedatangan Nabi % di Mekah (45)) 

Penjelasan 

jiil & : Antara shubuh hingga matahari terbit. 

: Beliau bersabda pada pagi hari di hari 
Nahar saat beliau berada di Mina. 

: Maksud besok di sini adalah tanggal 
13 Dzulhijjah, karena pada hari itu beliau 
singgah di padang luas, kata ghadd disebut 
secara majaz, seperti halnya amsi juga 
disebut untuk kemarin secara mutlak, jika 
tidak demikian, tentu hari kedua ‘idul adha 
adalah hari esok secara hakiki, namun bukan 
ini yang dimaksud. 


^ : yaitu di sana, fchm/adalah bagian 

bawah gunung di atas aliran air, inilah yang 
dimaksud sebagai padang luas. 
l^AiS : Saling bersumpah. 
di)i£ : Menurut qiyas seharusnya namun 
yang dimaksudkan adalah bentuk tunggal 
mu’annats karena mereka rombongan. 

‘fAyuti % : Tidak berjual-beli dengan mereka. 


WAJIB BERMALAM DI MINA PADA 
MALAM-MALAM TASYRIQ, SELAIN 
PETUGAS PEMBERI AIR MINUM 

HADITS KE-828 

*Uji £• 41)1 C$?J j** # f&l -A * A 

4t)l (sfej cJJaiJl jZs- jj 1 :J\I 
CmO <jl jju Itj aJlC- 41)1 41)1 4iA 

aS <o\l^< J^.1 j* zSSj 

( jtU-1 <_j\j Yo :g)-l <->bS” f® lijlAvll 

Abdullah bin Umar ® berkata, "Al-Abbas bin 
Abdil Mutthalib meminta izin kepada Nabi 
untuk bermalam di Mekah pada malam- 
malam Mina”, karena ia bertugas memberi 
air minum kepada para jamaah haji. Nabi 
pun mengizinkannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Memberi 
minum orang yang menunaikan haji (75)) 

Penjelasan 

& : Malam sebelas, duabelas, dan 

tigabelas Dzulhijjah 

5 , : Yaitu karena tugas memberi 
minum para jamaah haji. 


29 Yakni malam 1 1 , 1 2, dan 1 3 IShahth At-BukhSri Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


489 



MENYEDEKAHKAN DAGING, KULIT, 
DAN PAKAIAN HEWAN HADYU 
(KURBAN) 

HADITS KE-829 

J* 0» C&j -M 

,~'z ,z ~z s, _ i 

j 13 ‘Aj-V jp j»jij 0' «/»1 jJJuj &Jl 

Slj Ifajji- ^ AJAJ 

. IjaJg 

(t 5 ij^r j An fl lj i_jU \n i_>bS* T 0 4»^»-f) 

Diriwayatkan dari Ali m bahwa Nabi jg§ 
menyuruhnya mengurusi unta-untanya 
dan membagi-bagikan semua daging 
kurban, kulitnya dan pelananya, serta tidak 
memberikan apa pun dari hewan kurban itu 
kepada tukang jagalnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Bersedekah dengan kulit hewan kurban (121)) 


MENYEMBELIH UNTA DALAM POSISI 
BERDIRI DAN TERIKAT 

HADITS KE-830 

Jl aj( Ujlfr #)l 'J*£. #1 IjjS* -AT* 

\ dijJu £UI Jdj jJLj J& 

oJUjL* 

(»■> ;» ■ V^f 1-jtsS” r#:,) (£)UvJl 

Ibnu Umar as mendatangi seseorang yang 
tengah membaringkan unta yang akan 
disembelihnya seraya berkata, "Posisikan ia 
dalam keadaan berdiri dan terikat, karena 
demikianlah sunah Muhammad $§." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (35), Bab: 
Menyembelih unta yang terikat (118)) 

- --Penjelasan 

iilZ 0$ : Menderumkan unta beliau. 

I 4 &I : Bangunkanlah dia. 

Cfcs : Mashdar bermakna qa'imah, yaitu 
terikat, artinya bangunanlah unta tersebut 
seukuran dia berdiri, lalu ikatlah kemudian 
sembelihlah. Pendapat lain menyatakan, 
ib’atsha artinya dirikanlah dia, dengan 
demikian qiyaman beri'rab nashab sebagai 
mashdar. 

ili : Nashabkaiena. ‘amil tersembunyi sebagai 
maful bih, perkiraannya demikian; 
atau 


SUNAH MENGIRIM HADYU KE 
TANAH SUCI, MENGIKATNYA DAN 
MENGALUNGINYA 

HADITS KE-831 

ciii :cJ\l tl$i& 4JJI yjfj t£S\£ -AW 

p i&Zj <j LUj £. iul 5411 0^ JoSU 

0^* iIaIaaIj \jb^x2i\j IajIs 

a je-i 

cjU \»t :jysU fo :J 4*^1) 

(flr»* 

Aisyah berkata, "Aku mengikatkan 
kalung pada hewan kurban Nabi dengan 
tanganku sendiri, lalu beliau mengikatnya, 
manandainya dan menyembelihnya. Maka 
apa-apa yang diharamkan (ketika haji) 
setelah itu menjadi halal baginya." 


490 



(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang memberi syiar dan mengalungkan 
sesuatu pada binatang kurban di Dzul 
Hulaifah kemudian berihram (106)) 

Penjelasan 

>iS£ : Dari kata fataltu al-habl, artinya aku 
memintal tali. 

isSti : jamak qiladah maksudnya tali-tali yang 
dipintal atau benda lain yang diikatkan pada 
leher hewan kurban sebagai tanda, sehingga 
tidak diusik. 

isi? : Mengalungkan kalung di leher hewan- 
hewan kurban. 

\ijl\j : Asy’artu al-badanah isy'aran, artinya 
saya menggores punuknya hingga darahnya 
sedikit mengalir, sehingga diketahui unta 
tersebut adalah hewan kurban, hewan kurban 
ini disebut sya'irah. 

liliifj : Dari kata ahdaytu al-hadya ilal haram, 
artinya aku menggiring hewan kurban ke 
tanah haram. 


HADITS KE-832 

j J sUj 5' -Ar? 

JJJbl J :jll J 4&1 Ju* 51 J! 

5^4 Jp ^ Y J* ui* 

ij-UC Ji\ j\I cJUs 

Allfr 4Jjl Ja 4l\ cJo3 UI 

ajjl iil j_pj uil P (Jjuj jJuj 

Jp p® £* I 4 J cJu p 4AJJUJ ipSjj 

4JJl 

J* 

(•Juj Ju^LaJI jii ^ i_>U VS : l3 


Ziyad bin Abu Sufyan menulis surat kepada 
Aisyah «g, bahwa Abdullah bin Abbas m 
berkata, "Barang siapa membawa hewan 
kurban maka haram baginya apa yang 
diharamkan bagi orang yang berhaji hingga 
ia menyembelih hewan kurbannya." 

Maka Aisyah berkata, "Bukan seperti 
yang dikatakan Ibnu Abbas m. Sebab, aku 
sendiri telah mengikatkan kalung (sebagai 
tanda) pada hewan kurban Rasulullah m 
dengan tanganku sendiri, lalu Rasulullah $$ 
mengikatnya dengan tangan beliau lalu 
mengirimnya bersama ayahku. Dan tidak 
ada yang diharamkan bagi Rasulullah ^ 
sesuatu yang Allah halalkan hingga hewan 
kurbannya disembelih." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Menggantungkan gantungan dengan 
tangannya (109)) 


BOLEH MENAIKI BINATANG HADYU 
JIKA DIPERLUKAN 

HADITS KE-833 

JJjj 5t ‘iifr 4JL3\ ^iJ>- -ATT 

tSjjj AAlI 

: J\S : Sjaj V4S1 : JVi I 

(OjJI i_jIj Vr ^SjUnJI 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah melihat seseorang sedang 
menuntun untanya. Beliau pun berkata 
kepadanya, "Naikilah onta itu." Orang itu 
menjawab, "Tapi unta ini untuk kurban." 
Beliau berkata lagi, "Naikilah unta itu." 
Orang itu kembali menjawab, "Tapi unta ini 
untuk kurban." Lalu beliau berkata, "Naikilah 


491 



unta itu, celakalah kau!" Kalimat ini beliau 
ucapkan pada ucapan yang ketiga atau 
kedua." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Haji " (25), Bab: 

Mengendarai hewan kurban (1 03)) 

— Penjelasan--- 

hz : Badanah disebut untuk unta dan sapi, 
namun lebih tepat untuk unta, di samping 
kata ini sebagian besar digunakan untuk unta 
jika unta digunakan sebagai hewan kurban. 

: Untuk menyelisihi tradisi Jahiliyah 
yang tidak memanfaatkan sa'ibah (unta 
betina yang dibiarkan pergi kemana saja 
lantaran sesuatu nazar, seperti, jika seorang 
Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau 
perjalanan yang berat, ia biasa bernazar akan 
menjadikan untanya saibah bila maksud atau 
perjalanannya berhasil dengan selamat), 
washilah (domba betina melahirkan anak 
kembar yang terdiri dari jantan dan betina, 
maka yang jantan Ini disebut washilah, 
tidak disembelih dan diserahkan kepada 
berhala), dan ham (unta jantan yang tidak 
boleh diganggu gugat lagi, karena telah 
membuntingkan unta betina sepuluh 
kali), sebagian ulama mewajibkan untuk 
menunggangi unta karena makna ini sesuai 
tekstual perintah tersebut, namun jumhur 
mengartikan perintah ini sebagai tuntunan 
demi kebaikan dunia. 
hz : Hewan kurban. 

: Nashab sebagai maful mutlak karena 
fi’il yang berasal dari makna kata yang 
wajib dibuang, maksudnya semoga Allah 
menimpakan celaka padanya. Kata-kata ini 
diucapkan kepada orang yang jatuh dalam 
kebinasaan, atau orang yang patut menerima 
ucapan seperti ini, atau kata ini bermakna 
binasa. 


HADITS KE-834 

5' -ATI 

:J\iS «Uju jj-O % ji 3 ifiStj aII ft &\ 

l$jl : J\S :J\3 «iiJU l^| 

(OjJI vjC ^ W’ ^ "4 ^>1) 

Anas m meriwayatkan bahwa Nabi 
melihat seseorang sedang menggiring 
untanya. Beliau berkata kepadanya, "Naikilah 
unta itu!" Orang itu menjawab, "Unta ini untuk 
kurban." Beliau $§ berkata lagi, "Naikilah unta 
itu!" Orang itu kembali menjawab, "Unta ini 
untuk kurban." Beliau berkata lagi, "Naikilah 
unta itu!" Beliau mengulang perintah hingga 
tiga kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Mengendarai hewan kurban (103)) 


WAJIB THAWAF WADA’, TAPI 
KEWAJIBAN ITU GUGUR BAGI 
WANITA HAID 

HADITS KE-835 

Aill (j£?j ^1 -Afo 

jbSlil ££> ua &>- 

(£bjll <_»Vj UI f 0 4 <v-') 

Ibnu Abbas m berkata, "Orang-orang 
diperintahkan agar hal terakhir yang mereka 
lakukan adalah thawaf (Wada' M ) di Baitullah. 
Hanya saja, wanita haid diberi keringanan 
untuk tidak melaksanakan perintah ini." 


30 Thawaf ketika akan meninggalkan Mekkah sesudah 
melaksanakan amalan-amalan haji. Thawaf wada' adalah 
amalan terakhir dalam rangkaian ibadah haji. 


492 



(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Thawaf 
terakhir (144)) 

Penjelasan - 

: Saat mereka hendak pulang. 

% I : thawaf wada\ ini menunjukkan 
thawaf wada’ wajib hukumnya bagi yang 
tidak haid dan gugur bagi wanita haid, bagi 
wanita haid yang meninggalkan thawaf ini 
tidak diwajibkan membayar dam. 


HADITS KE-836 

A*JlC- 4Ul ilo. y» ' ~ AT*^ 

:jjL <tj Aii\ 4Ji)l CU-SH 

j\l Cw3l»> M CmJ 4JJ1 b 

I^IjJ :jj Ju/j <Uil 4A)i Jj-«y 

:j\S sJj ciUS 

juu ;i>l <-A? w = 0 ^' t ^ 

(iubU^I 

Aisyah <a, istri Nabi $ 5 , berkata kepada 
Rasulullah $£, "Wahai Rasulullah, Shafiyyah 
binti Huyay sedang haid." Rasulullah |§ 
berkata, "Jangan-jangan ia akan menahan 
kita. Bukankah ia sudah melaksanakan 
thawaf (ifadhah 5 ’) bersama kalian?" kami 
jawab, "Ya, benar." Beliau memerintahkan, 
"(Kalau begitu) Keluarlah!" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid' (2), Bab: Seorang 
wanita mengalami haid ketika Thawaf 
Ifadhah (27)) 


setelah melontar jamrah aqabah di Mina tanggal 10 
Pzulhijjah. Selama thawaf ifadhah belum dilaksanakan, 
larangan hubungan suami-istri masih tetap berlaku 


Penjelasan 

l&J : Untuk pergi meninggalkan Makkah 
menuju Madinah hingga ia suci dari haid dan 
thawaf di Baitullah. 

p! : Thawaf rukun. 

j; : Ya, ia thawaf ifadhah bersama kami. 

: Karena thawaf wada’ gugur bagi wanita 
haid, ini namanya mengalihkan pembicaraan 
dari kata ganti ketiga ke kata ganti kedua, 
maksudnya Nabi berkata kepada Shafiyah 
secara langsung, "Pulanglah!” atau berkata 
kepada Aisyah karena dia yang memberitahu 
Nabi m, maksudnya; pulanglah karena dia 
(Aisyah) sama sepertimu (haid), atau Nabi 
berkata kepada Aisyah, "Katakan kepadanya 
(Shafiyah), ‘Pulanglah!” 


HADITS KE-837 

:cJ\J doji- -Af Y 

^11 jll ^ < y&M 

pjj ciU?! (Jfl*- ^ J5 ' ^ (3^ 

: j\l jUi : 

Aisyah berkata, "Shafiyyah haid pada 
hari Nafar, ia pun berkata, 'Sepertinya aku 
akan menyusahkan kalian/ Nabi $g berkata, 
'Celaka, apa ia sudah melaksanakan thawaf 
pada hari Nahr?' Seorang menjawab, 'Ya, 
sudah/ Beliau berkata, '(Kalau begitu) 
pulanglah!"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Jalan di 
pagi buta dari Muhashshab (1 03)) 

- Penjelasan 

<Ub \£. : Setelah thawaf ifadhah pada hari 
nahar. 


493 



J&l«3tf:Dari Mina. 

jjljt U : Aku tidak mengira diriku. 

Sl» : Untuk pulang ke Madinah karena 
menanti aku suci dan thawaf wada', Aisyah 
mengira bahwa thawaf wada’ tidak gugur 
bagi wanita haid. 

jii : Al-Azhari menjelaskan 

dalam Tahdzibul Lughah, Abu Ubaid 
menjelaskan, makna ‘aqra adalah semoga 
Allah membuatnya mandul, dan halqa 
artinya semoga Allah melukai tubuhnya 
dan membuatnya tertimpa penyakit 
di tenggorokan. Pemilik Al-Muhkam 
menjelaskan, dikatakan kepada seorang 
wanita, “Aqra halqa," artinya semoga Allah 
menyakitinya, menggunduli rambutnya, atau 
semoga tertimpa penyakit di tenggorokannya. 

‘ Aqra di sini mashdar, sama seperti kata 
da’wa. Pendapat lain menyatakan, artinya; ia 
membinasakan kaumnya karena kesialannya. 
Pendapat lain menyatakan, 'aqra artinya; 
semoga Allah membuatnya mandul, 
tidak punya anak, halqa artinya sial bagi 
keluarganya. Intinya, makna asal kata ‘aqra 
halqa adalah seperti yang kami sebut ini, 
kemudian orang Arab menggunakan kata ini 
secara luas, sehingga penggunaan kata-kata 
ini tidak dimaksudkan secara hakiki seperti 
tujuan pertama kali kata-kata ini digunakan. 
Ini sama seperti kata-kata; taribat yadaka, 
qatalahullah, ma asyja’ahu, ma asy’arahu, 
dan lainnya. Wallahu a'lam. Demikian 
penjelasan An-Nawawi. 

f ji cJlfcf : Thawaf ifadhah. 

(jyiSlS : Maka pulanglah. 


SUNAH MASUK KA’BAH BAGI ORANG 
YANG HAJI ATAU SELAINNYA, 
SHALAT DI DALAMNYA, DAN BERDOA 
DI SISI-SISINYA 

HADITS KE-838 

5' 4)1 jSb -ATA 

jrJrtsfj Juli 4jjl 4JJ! 

jUlcj jSbj Jjj 

cJUi I4I5 « 4 ic- 
:j\S tij <ui & 4)1 U 

jjp CwM «;l}j ».U£.| 

Abdullah bin Umar meriwayatkan, bahwa 
Rasulullah $jj pernah masuk ke dalam Ka'bah 
bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Usman 
bin Thalhah Al-Hajabi kemudian pintu ditutup, 
dan beliau berada di dalamnya. Setelah 
keluar, aku bertanya kepada Bilal, "Apa yang 
dilakukan Nabi 3jj§ di dalam?" Bilal menjawab, 
"Beliau menjadikan tiang berada di sebelah 
kiri, lalu satu di sebelah kanan dan tiga 
tiang berada di belakangnya— saat itu tiang 
Ka'bah berjumlah enam buah— kemudian 
beliau shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat ' (8), Bab: Shalat 
di antara pasukan berkuda dengan tidak 
berjamaah (96)) 

Penjelasan 

: Menutup pintu Ka’bah. 


494 



HADITS KE-839 

Ji-3 UJ :Jli -AYA 

\^Ss &£>\y 3 c^sJi jfcLs»| a*Jj? 4iil i\*& 

<£&j § i ^ <i^ W $3 

A,{,jjj| oJJb J«3 JJ 

\jj£\j «JUlAlJy V l> r. :;^La)l A : j ^,UJ1 4*>t) 

(<>" fe*Ui cr* 

Ibnu Abbas s» berkata, "Ketika Nabi 
masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdoa 
di seluruh sisinya dan tidak melaksanakan 
shalat hingga beliau keluar darinya. Setelah 
keluar, beliau kemudian shalat dua rakaat di 
muka Ka'bah, lalu bersabda, 'Inilah kiblat.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat’ (8), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan jadikanlah sebagian 
maqam Ibrahim tempat shalat" (30)) 

lasan 

£&Sl & : Bagian depan Ka’bah. 

&s3t : Yang telah ditetapkan untuk dijadikan 
arah menghadap (saat shalat), sehingga tidak 
dihapus hukumnya, seperti dihapusnya 
hukum menghadap ke Baitul Maqdis. 


HADITS KE-840 

j&\ j\3 t Jjl # 4JJl jlfr -Al* 

CwlU ollal tpS/j aJs- 4JLi\ 

& ‘Ja iiaj dii» 

&\ £i\ &,j i JUl 1 

S:jV 

Ji-Jb (J J* : jA-' *r > ^" t® : li «£>1***^ A^yi-t) 


Abdullah bin Abi Aufa berkata, "Ketika 
Rasulullah melaksanakan umrah, beliau 
thawaf di Ka'bah lalu shalat dua rakaat di 
belakang maqam Ibrahim. Beliau ditemani 
seseorang yang melindungi beliau dari 
orang-orang Ouraisy." 

Lalu ada seseorang yang bertanya kepada 
Abdullah bin Abi Aufa, "Apa Rasulullah 
juga masuk ke dalam Ka'bah?" la menjawab, 
"Tidak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
tidak masuk Ka'bah (53)) 


MEMBONGKAR DAN MEMBANGUN 
KEMBALI KA’BAH 

HADITS KE-841 

j\3 :cJli &\ C&j “Al\ 

4jIA> a JlC» AUl yi, 

Jp p c3l jllsaJb 

Uli- <0 cAi>J 

(VjiUiuy tSl» <_A> tt f 0 : d A^yi-I) 

Aisyah «s berkata, Rasulullah sH berkata 
kepadaku, "Seandainya bukan karena masih 
lekatnya kaummu dengan kekufuran tentu aku 
sudah membongkar Ka'bah lalu aku bangun 
kembali di atas pondasi yang dibangun oleh 
Nabi Ibrahim Itu karena orang-orang 
Ouraisy telah mengurangi bangunannya dan 
membuat sebuah pintu (di belakangnya)." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 

Keutamaan Mekah dan bangunannya (42)) 


495 



Penjelasan 

«IL oji&Li : Saya hanya membangun seperti 
ini karena tidak ada dana untuk meneruskan 
pembangunannya. 

UU- : Pintu belakang, maksudnya 

menghadaplah ke pintu depan ini, agar 
orang-orang masuk dari depan dan keluar 
dari pintu yang ada di belakangnya. 


HADITS KE-842 

gjj ‘Iflc- 4JJ1 C&j X -AV? 
4JJl J ? a Jl& 4Jt3l ^0 

5*j U < 3 1 iSj? (A 

'j :cjii A&SP ji. 

'Aijj 4&I j^j 

4Jl)l a-i jvil cJbui jil a JU dljjS 

4m>s\c> coK* Ja) 4-j& iul (5513 

V* A^lfr 4A3l 4jjl IJjb C.W 

jljj 4JJl 4A)I Jjmj 

j£j fS c^i 

jp 

(Uj^o J-ai t->V tt :gJ-\ i_>\^ t# : J ^jUJI « 0 -p-l) 

Diriwayatkan dari Aisyah « 9 , istri Nabi j%, 
bahwa Rasulullah $| berkata kepadanya, 
"Tidakkah kamu tahu bahwa ketika kaummu 
membangun Ka'bah mereka menggesernya 
dari pondasi yang dibangun oleh Nabi 
Ibrahim 

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa 
Anda tidak mengembalikannya ke posisi 
yang dibuat Nabi Ibrahim $§£?" Beliau 
menjawab, "Seandainya bukan karena 


kelekatan kaummu dengan kekufuran tentu 
aku sudah melakukannya." 

Abdullah m berkata, "Jika benar Aisyah & 
mendengar hal ini dari Rasulullah jjg, maka 
aku rasa Rasulullah tidak mengusap dua 
rukun (di Hijir Ismail), tidak lain karena Ka'bah 
belum dibangun secara sempurna di atas 
pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Keutamaan Mekah dan bangunannya (42)) 

--Penjelasan - 

ifj\ U : Aku kira tidak seperti itu. 

'JrX\ $££ : Yaitu di dekat Hajar. 


DINDING DAN PINTU KA'BAH 

HADITS KE-843 

AUl ^9 cj \h :cJ\i iLiSfc doJLa» -Alt 
r»A> J(JU jA CwJl jaJuwj 

eUja b \ : j\3 £yi> JU $ U3 :cii 

:J\I AjG cM> :cJi AjulJl ^ Oj4s 

^ I y\lt y* (ilajs (iUi J*9 

«a^IaIJ-L siUji (^1 

aj\j ,35 

(Iptuj Jvaj i_j\j U r* : J A^p-t) 

Aisyah «9 berkata, "Aku bertanya kepada 
Nabi 3i§, apakah Hijr Isma'il masuk bagian 
dari Ka'bah?" Beliau menjawab, "Tentu." 
Aku bertanya lagi, "Lantas mengapa orang- 
orang tidak memasukkannya ke dalam 
Ka'bah?" Beliau menjawab, "Karena kaummu 


496 



kekurangan biaya." Aku bertanya lagi, "Lalu 
apa alasan pintu Ka'bah dibuat tinggi?" 
Beliau menjawab, "Kaummu membuatnya 
seperti itu karena mereka ingin memasukkan 
siapa saja yang mereka kehendaki dan 
melarang siapa yang mereka kehendaki. 
Sekiranya bukan karena masih lekatnya 
kaummu dengan kejahiliyahan (tentu aku 
sudah melakukannya). Namun, aku khawatir 
hati mereka mengingkarinya bila aku 
memasukkan Hijir Isma'il ke dalam Ka'bah 
dan menempelkan pintunya dengan tanah." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Keutamaan Mekah dan bangunannya (42)) 

- ---Penjelasan 

j ii-l : Batu di dalam Hijir, batu tersebut adalah 
pondasi kuno, namun maksudnya bukan 
Hijir secara keseluruhan. 


MENGHAjIKAN ORANG LEMAH, 
TUA, SAKIT, ATAU YANG TELAH 
MENINGGAL 

HAD1TS KE-844 

SSi\ ($?j X- d ^ aJa (iuoi- -Alt 

J \^o AUl (J uSj J^uJI :J\S tUf ift 

ol^ol OjlijJ jjSij 4*Ju & 4&1 

fa 6^* 

JiJl (jl 6^*^ Abl 

J& 51 4I31 ^ t^p^i 

CmAJ S/ cl^uS' UbJg ^1 cJjjl ^>1 

s|*5- :j\3 ilfr tiL^ljll Jp 

(«luaij jyi-l ff-j i-Aj t :^-l r» !(i tjj/AwJI A^yA-1) 


Abdullah bin Abbas m berkata, "Suatu 
saat Al-Fadhal membonceng di belakang 
Rasulullah lalu datang seorang wanita 
dari suku Khas/am. Al-Fadhal saling 
pandang dengan wanita tersebut. Hingga 
Nabi $$ memalingkan wajah Al-Fadhal ke 
arah lain. Wanita itu lantas bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, kewajiban dari Allah untuk 
berhaji bagi hamba-hamba-Nya datang 
saat ayahku sudah tua renta dan tidak kuat 
lagi menempuh perjalanannya. Apa aku 
boleh menghajikannya?' Beliau menjawab, 
'Boleh.'" Peristiwa ini terjadi ketika haji Wada' 
(perpisahan). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Kewajiban haji dan keutamaannya (1)) 

lasan 

<AZ iiii d>l J : Naik di belakang 
beliau di atas hewan tunggangan. 

: Kata ini ghairu munsharif karena 
‘alamiyah dan ta'nits, sebuah perkampungan 
dari Bajilah, salah satu kabilah Yaman. 


HADITS KE-845 

:J15 JJaiJl -Ato 

Jj Ltj \j :cJlI .£lSjll fit (jfi ol>l 

^ t cijSt ^»1 ^ oiiip 4 ii 51 4)1 

(AJ^IjII Jp (|)1 1 fcS 1^**^* 

:jli ilfr 5 l ilp feoA* J 4 I 

'j ^yS- gU uAj ? T' :Ju-all Ayy f A tSjUJI 1) 

(AL-tJI Jc. OjjM 

Al-Fadhl bin Abbas m berkata, "Ada 
seorang wanita dari suku Khats'am datang 
pada tahun pelaksanaan Haji Wada.' la 
bertanya, 'Wahai Rasulullah, kewajiban 


A97 



haji yang Allah tetapkan buat para hamba- 
Nya sampai kepada ayahku ketika ia sudah 
berusia lanjut sehingga ia tidak lagi mampu 
menempuh perjalanannya, apakah terpenuhi 
kewajibannya bila aku menghajikannya?' 
Beliau menjawab, 'Ya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Denda berburi /' (28), 
Bab: Menghajikan orang yang tidak mampu 
mengendarai kendaraan (23)) 

Penjelasan 

j+i : Apakah mencukupi. 


HAJI HANYA WAJIB SEKALI SEUMUR 
HIDUP 

HADITS KE-846 

aIIc. &)t J \Sc> 'giM -alt 

^ flscLfrj 
uil Vi ^"ll 

uH *t»2»Yl <-jU r 't 'ij AifjaA) 

(j»X-y 4111 «lili J}--) 

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Biarkanlah apa yang aku 
tinggalkan untuk kalian. Orang-orang sebelum 
kalian binasa karena gemar bertanya dan 
menyelisihi nabi mereka. Karena itu, jika aku 
melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah; 
dan apabila aku perintahkan kalian dengan 
sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaan" (96), Bab: 
Mengikuti sunnah-sunnah Nabi (2)) 


Penjelasan - 

U : Biarkan aku selama aku 
meninggalkan kalian tanpa memberi 
perintah atau larangan terhadap sesuatu, 
atau janganlah kalian terlalu banyak meminta 
penjelasan, karena hal itu bisa memicu 
seperti yang dialami Bani Israil kala mereka 
diperintah untuk menyembelih seekor sapi, 
mereka kemudian mempersulit, hingga 
akhirnya Allah mempersulit mereka, yaitu 
sebab pertanyaan mereka. 


WANITA HARUS PERGI BERSAMA 
MAHRAMNYA 

HADITS KE-847 

cUiiE <Sjl (jjfj -AlV 

j*ai» f£s» (J t ju a2j NA : j 

(j^Lall 

Ibnu Umar m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Seorang wanita tidak 
boleh bepergian menempuh perjalanan tiga 
hari, kecuali bersama mahramnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Berapa jarak perjalanan yang 
boleh mengqashar shalat (4)) 

Penjelasan 

p/c- £ j £5 Sj : Mahram adalah orang yang tidak 
halal untuk dinikahi. 


498 



HADITS KE-848 


gj\ :j\l -AIA 

fjjuoj ^Jl£- 4JJ| 4JLJ1 (jj-lj 

j**P >\y\ J|U3 Sl O I 

*jll Jinjit J-ia Slj j'i jl 

:Jt»-Lli SjSj (J| 
„ • s • , 

^09 il 

(»L-jJI ^»- ujU n :ju*o)I ftlja- i_»bS” f A :,_j A»-^t) 

Abu Sa'id berkata, "Aku mendengar empat 
perkara dari Rasulullah j&. Perkara-perkara itu 
menakjubkanku, yaitu seorang wanita tidak 
boleh bepergian selama perjalanan dua hari 
kecuali bersama suaminya atau mahramnya; 
dan jangan susah payah menempuh 
perjalanan kecuali untuk mengunjungi tiga 
masjid: Masjidil Haram, Masjidku (masjid 
Nabawi), dan Masjidil Aqsha." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Denda berburi /' (28), 
Bab: Haji para wanita (26)) 

Penjelasan 

: membuatku kagum, ini namanya 
menghubungkan sesuatu pada padanan 
kata, seperti firman Allah m berikut, 
"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku 
mengadukan kesusahan dan kesedihanku." 
(YCtsuf: 86) 


HADITS KE-849 

jl! :JV3 «U£> 4JJl (sfej “ASA 

jlo J aIJj pj SJJLmJ# Jil-*5 (3i J&\ (&)tj 4JJU 


j*ai> f£=a j i_>L l J&ojS <-A6* 'A : (j <JTjX»dl 

(S!>UI 

Abu Hurairah berkata, "Nabi sg bersabda: 
'Seorang wanita yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir tidak diperbolehkan 
mengadakan perjalanan selama sehari 
semalam tanpa didampingi mahramnya.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Berapa jarak perjalanan yang 
boleh mengqashar shalat (4)) 

Penjelasan 

b^L \iii : Seorang lelaki memiliki ikatan 
ke-mahram-an dengan seorang wanita 
karena nasab atau yang lain. 


HADITS KE-850 

£»1 (U4I& 4X1 1 (S?J o2- - A«* 

(3jJ^r *il jDuoj 4JJI 

\j* I4SSJ % t\y\ 1 JiUS % 4sh fe 

ojjf- 3 CwAmS'I 4A)i b :JIaS 

£^9 :J15 Co-^3 illSj llS” 



Diriwayatkan dari Ibnu Abbas m bahwa ia 
mendengar Nabi jgg bersabda: 

"Dangan sekali-kali seorang lelaki berduaan 
dengan seorang wanita; dan jangan sekali- 
kali seorang wanita bepergian kecuali 
bersama mahramnya." 

Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri berkata, 
"Wahai Rasulullah, saya ditugaskan dalam 


499 



sebuah peperangan sementara istriku pergi 
menunaikan haji." Maka beliau bersabda, 
"Pergi, dan temani istrimu menunaikan 
ibadah haji." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad' (56), Bab: 
Seseorang terdaftar dalam pasukan perang, 
kemudian istrinya keluar untuk naik haji (1 40)) 

Penjelasan 

: karena nasab atau yang lain, atau 
suaminya agar si wanita memastikan 
keamanan dirinya. 

<LZ&\ : Aku mencatatkan nama di sana, 
berasal dari kata iktataba ar-rajulu, artinya 
seseorang mencatatkan namanya di buku 
sultan. 


WIRID YANG DIBACA SETELAH 
KEMBALI DARI HAjl 

HADITS KE-851 

j 4 Jl! C)i -A©^ 

Jas lij $ 0^ 

<>? ^ & 

4jlll Sl a)I S «ol3ii£=J diSi j<?jSl 

Jj* Jp aJj S 

j*j£j «oJUfe «JlCj 4JLil £jJ£> 

iSJ^j 

jljl «AgjII <_A, «t :ol_>c-dt obS" K- : j cSjUJl 

Abdullah bin Umar m meriwayatkan 

bahwa apabila Rasulullah kembali dari 


suatu peperangan, haji, atau umrah, beliau 
bertakbir tiga kali setiap melewati dataran 
tinggi lalu berdoa: 

Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain 
Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Milik-Nya segala kerajaan dan pujian, dan 
Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kita 
kembali, sebagai hamba yang bertobat, 
beribadah, sujud untuk Rabb kita dan memuji- 
Nya. Allah Mahabenar dengan janji-Nya, 
menolong hamba-Nya dan menghancurkan 
musuh-musuh-Nya sendirian. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-doa" ( 80), Bab: Doa 
ketika ingin berpergian dan kembali (52)) 

- Penjelasan 

JIS : Kembali. 

SyL : Tempat tinggi. 

p : Selepas bertakbir kala beliau berada di 
tempat tinggi, atau setelahnya. 

Oj^T : Kita kembali kepada Allah. 

I3^J : Berkaitan dengan atau atau 
keduanya, atau tiga hal sebelumnya, atau 
empat hal sebagai perselisihan. 


SINGGAH DAN SHALAT DI DZUL 
HULAIFAH SEPULANG DARI HAjl 
ATAU UMRAH 

HADITS KE-852 

«Uji c- 4&1 (jjfj Jlfc -uc- -Ao? 

£UI j pSij ^JlC- 4lil 4&! JjPj 51 

(yi 4JJI Jui 515 jiJijtl (jjj 

dUi Jaju 

J, Jjl JuC- UJji*. u vjUT t# <^i-i) 


500 



Abdullah bin Umar ^ meriwayatkan, 
bahwa Rasulullah gg menambatkan hewan 
tunggangannya di Bathha' yang berlokasi di 
Dzul Hulaifah, lalu beliau shalat di situ. Dan 
Abdullah bin Umar juga berbuat demikian. 
(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Telah 
bercerita kepda kami Abdullah bin Yusuf 
(14)) 

Penjelasan 

: menderumkan hewan tunggangan. 


HADITS KE-853 
ij*£. ^ 4JJ| .uc -Aof 

3. 3j a Jlc- 4Jjl 

dijCa J-i jJa^j ii-isU 

jjJ JU-j JU-I «a1a£. JI5) 

Juc- 5^ JjjJI jfcUuJU tTjiJ £Ul 

aJlC’ iul 4JJI , Sj^i ‘^£2 

l yo ( JjLoi jAj 

liUi j* JLsj 1 53 
,^-9 gfJI JjS <-Aj j-ibS* ro <£>Udl *»-_p-0 

( -JjL-» iij pLy *-l& 

Abdullah bin Umar i® berkata, Ketika singgah 
untuk beristirahat di Dzul Hulaifah di tengah 
lembah, Nabi $jg diberitahu, "Sesungguhnya 
kamu sekarang sedang berada di Bathha' 
yang diberkahi." 

Musa bin Uqbah, salah seorang perawi 
hadits ini berkata, "Salim membawa kami 
istirahat di tempat singgahnya Abdullah 
ketika sedang mencari tempat singgah yang 
tepat untuk peristirahatan Rasulullah yaitu 
masjid bagian bawah yang ada di tengah 


lembah. Letaknya berada di tengah-tengah 
antara mereka dan jalan yang mereka lalui." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Hadits 
Nabi "A/-Aqiq adalah lembah yang 
diberkahi" ('l 6)) 

Penjelasan 

ogS tX : Ta’ris artinya turun dari kendaraan 
pada akhir malam bagi musafir untuk 
turun dan istirahat, minhu ‘arrasa yu’arrisu 
ta’risan artinya di tempat itulah dia istirahat, 
mu’arras adalah tempat untuk istirahat, 
untuk itu Dzulhijjah disebut mu’arras, karena 
di tempat ini Nabi ggj shalat shubuh, setelah 
itu pulang. 

: Yaitu lembah Aqiq. 

£uiil : Tempat menderumkan hewan 
tunggangan. 

: menuju. 

f #: : Di antara orang-orang yang istirahat di 
akhir malam. 

JL-j : Di tengah-tengah antara perut lembah 
dan jalan, wasath sebagai khabar ketiga atau 
badai. 


ORANG MUSYRIK TIDAK BOLEH HAJI 
DAN ORANG TIDAK BOLEH THAWAF 
DI BAITULLAH DENGAN TELANJANG 

HADITS KE-854 

-Adi 

JjJuoM Js u \j\ 0' $ 0^ 

4 jjl (J I £<pl OwM 
< jm)I i»- j-S ipSjJ tjs’ iul 

Juu S SM Q 

Sj <1) j£*j» 


501 



c~JL Ojk, 'j W rgU ro:j 4*>t) 

(4r^ 0^ 

Abu Hurairah g® meriwayatkan, bahwa 
Abu Bakar Ash-Shiddiq mengutusnya untuk 
ikut dalam suatu rombongan haji yang 
dipimpinnya sebelum haji Wada' untuk 
mengumumkan kepada orang banyak pada 
hari Nahr; bahwa mulai tahun depan, tidak 
boleh seorang musyrik pun melaksanakan 
haji dan tidak boleh seorang pun thawaf di 
Ka'bah dengan telanjang. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang telanjang tidak boleh berthawaf dan 
orang musyrik tidak boleh berhaji (67)) 

- Penjelasan 

: Menjadikannya sebagai amir. 

£ : Sekelompok lelaki berjumlah kurang 
dari sepuluh orang, pendapat lain menyebut 
hingga empatpuluh orang, tanpa adanya 
seorang wanita pun di antara mereka, 
iiji : Memberitahu. 


KEUTAMAAN HAJI, UMRAH, DAN 
HARI ARAFAH 

HAD1TS KE-855 

jj*“j 5' «iift iLjjs- -aoo 

Jl sjIaJI :JVj 4)1 4)1 

i\j>- d ^*1 5 Q 8jUS” 

#1 

ljU > i-AsS’ n :,j 

(l+Liij 


Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Umrah dan umrah 
berikutnya menjadi penghapus dosa antara 
keduanya dan haji mabrur tidak memiliki 
balasan selain surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: 
Kewajiban umrah dan keutamaannya (1)) 


Penjelasan- - 

jj VJS, jl : Ibnu At-Tin menjelaskan, 
kemungkinan semakna dengan firman 
Allah m, “Dan jangan kamu makan harta 
mereka bersama hartamu." (An-Nisa': 2) Dan 
firman-Nya, “Siapakah yang akan menjadi 
penolong-penolongku untuk (menegakkan 
agama) Allah? 1 (Ali 'Imr&n: 52). 

UJ& U) \j\j & : Menghapus dosa-dosa di antara 
keduanya, kecuali dosa-dosa besar. Menurut 
tekstual, umrah pertama-lahyangmenghapus 
dosa-dosa, karena umrah tersebut yang 
dikabarkan sebagai penghapus dosa-dosa. 
Namun secara makna, umrah kedua-lah yang 
menghapus dosa-dosa sebelumnya, hingga 
umrah berikutnya, karena penghapusan dosa 
sebelum dosa terjadi, tentu menyalahi zhahir. 

\ \j : Haji yang tidak dicampuri dosa, 
atau haji yang diterima, yang tidak ada riya’, 
sum’ah, kata-kata kotor, ataupun keji. 


HADITS KE-856 

:j\3 «4JL& 4&I Sjjji -J\ -Ao*\ 

lli ’y* :jj Uj AJL £ 4)1 4)1 j \y»j jll 

4.4 4)4j fjywJU jJlj CmJI 

*») JUs 4)t «v uytM ^>i) 

((«iij 


502 



Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah $| 
bersabda: 

'Barang siapa menunaikan haji di Baitullah, 
kemudian tidak berkata-kata kotor dan tidak 
berbuat fasiq, maka ia kembali seperti saat 
dilahirkan oleh ibunya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Orang yang tertahan" 
(27), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Maka tidak 
boleh berkata kotor" (9)) 


TINGGAL SEMENTARA DI MEKAH 
DAN MEWARISKAN RUMAH 

HADITS KE-857 

Aji tllfri 'S- AJjl JJj iiU ul Coai -A«V 

4All ^ 

o* 3J3 jij 

ULA Slj aSj» pij jA <-JU? Ul 

44^*3 ji** o^Cj ‘ 0 ^* 4 ^ ^ 

jjJ liojjj VjU tt IgjM <-jbS" t# !(^ tSjjlAJl 

(UsU-j Vej 

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid «es, ia 
berkata, "Wahai Rasulullah, di mana Anda 
akan tinggal di Mekah ini?" 

Beliau berkata, "Apakah Aqil meninggalkan 
rumah yang luas atau rumah-rumah?" 

Aqil dan Thalib mendapatkan warisan dari 
Abu Thalib, sementara Da'far dan Ali as 
tidak mendapat warisan sedikit pun karena 
keduanya adalah Muslim, sedang Aqil dan 
Thalib kafir." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Menginap di rumah-rumah Mekah i, menjual, 
dan membelinya (44)) 


SETELAH HAJI DAN UMRAH, BOLEH 
TINGGAL DI MEKAH TIDAK LEBIH 
DARI TIGA HARI 

HADITS KE-858 

jli :Jli ife g^UJl -A6A 

i£)^U <U)I Ajjl 

jJUall Juu 

i»tSj cjU tY ijLaiSl i_jbS” nr (.SjUJI <»-^»-l) 

(*SL-S «Ubi jju iSw 

Ala' bin Al-Hadhrami berkata, "Rasulullah 
bersabda, 'Tiga hari bagi muhajir 
(pengunjung) setelah selesai menunaikan 
ibadah haji.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-akhlat terpuji 
orang-orang Anshat " (63), Bab: Orang-orang 
Muhajirin tinggal di Mekah setelah selesai 
melaksanakan manasik haji (47)) 


HARAM BERBURU DAN MEMOTONG 
PEPOHONAN DI MEKAH, SERTA 
MENGAMBIL BARANG TEMUAN 
KECUALI UNTUK DIUMUMKAN 

HADITS KE-859 

4A)l jll :Jll <g*U& £jl -A«^ 

Jy£sJ \j ^CSA\ pjj «jJu/j 4Jlfr 

jfc \1 a 5^ fj^idll bl} 

a!s JlliJl «ZiUiJl Jl 4AH 

if» tjijj & 4. pjj 

JUfrjo tiaUx)| 


503 



£&jiJ iaj&S Slj «JLi Jilj S/j 

.U&£ jsl&Sj 

p j j « aj dili *ili A)ji Jj-*y U : ( j*iLait J 15 

>^l^:jl5:j\5^j 

Jhill M i_»b V :-u*a)l »lj». «-jbS” f A : j (jjUrJI 

(«£w 

Ibnu Abbas a& berkata, "Pada Fathu Mekah 
Nabi $§ bersabda: 

Tidak ada lagi hijrah, tapi yang ada jihad dan 
niat. Oleh karena itu, jika kalian diperintahkan 
berangkat perang maka berangkatlah. 
Sesungguhnya negeri ini telah Allah sucikan 
sejak hari pendptaan langit dan bumi, la 
akan terus suci dengan pensucian dari Allah 
hingga hari Kiamat sehingga tidak dibolehkan 
perang di dalamnya bagi seorang pun 
sebelum aku dan tidak dihalalkan pula 
bagiku kecuali sesaat dalam suatu hari, 
la suci dengan pensucian dari Allah itu 
hingga hari Kiamat. Pepohonannya tidak 
boleh ditebang, buruannya tidak boleh 
diburu, hewan dan barang temuannya tidak 
boleh diambil kecuali bagi orang yang ingin 
mengumumkannya, serta rumputnya tidak 
boleh dipotong.'" 

Al-Abbas as berkata, "Wahai Rasulullah, 
kecuali pohon idzkhir, karena ia berguna 
untuk wewangian tukang besi dan rumah- 
rumah mereka." la berkata, maka beliau 
bersabda, "Ya, kecuali pohon idzkhir" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Tidak dihalalkan berperang di Mekah 
( 10 )) 

Penjelasan 

Sl : Tidak ada hijrah yang wajib dari 
Makkah ke Madinah setelah penaklukan 
Makkah karena sudah menjadi Darul Islam. 


kjj jeJj : Jihad memerangi orang-orang 
kafir dan niat baik untuk melakukan amal 
baik dimana dengan kedua ini akan diraih 
banyak sekali keutamaan yang ada dalam 
makna hijrah yang sebelumnya diwajibkan. 
Ath-Thaibi menjelaskan dalam Syarhul 
Misykdt, sabda beliau, "Tetapi jihad dan 
niat,” dihubungkan pada tempat Y , artinya; 
hijrah meninggalkan kampung halaman, 
baik hijrah ke Madinah demi menyelamatkan 
diri dari orang-orang kafir dan membela 
Rasulullah berjihad di jalan Allah, atau 
berhijrah untuk meraih berbagai keutamaan, 
seperti menuntut ilmu, hijrah pertama 
(dari Makkah ke Madinah) sudah terputus, 
sementara dua jenis hijrah berikutnya masih 
berlaku, maka manfaatkan keduanya, jangan 
sampai ketinggalan. 

iSj : Ketika imam mengajak 
kalian pergi berperang, maka pergilah untuk 
berperang. 

*iil fji : tanpa menyebut kata ganti ha', 
aslinya; Slrtliji. 

«uil Vje . : Karena kesucian Allah. 

^ : Berperang tidak dihalalkan untukku 

di Makkah. Ini bukan dalil bahwa Nabi jg 
berperang dan merebut Makkah secara 
paksa, karena halalnya sesuatu tidak 
mengharuskan sesuatu tersebut terjadi. Al- 
Mawardi menyatakan seperti yang dinukil 
An-Nawawi darinya dalam Syarh Muslim, 
di antara keistimewaan tanah Haram; 
para penduduknya yang membangkang 
tidak boleh diperangi. Sebagian fuqaha 
menyatakan, haram memerangi mereka, 
tapi mereka ini ditekan hingga kembali 
patuh dan termasuk dalam hukum orang- 
orang adil. Jumhur ulama berpendapat, 
mereka diperangi karena pembangkangan 
jika memang tidak cara lain untuk membuat 
mereka meninggalkan sikap membangkang 
selain dengan perang, karena memerangi 


504 



para pembangkang adalah termasuk hak 
Allah yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu, 
menjaga hak-hak Allah di tanah Haram lebih 
utama dari pada disia-siakan. An-Nawawi 
menyatakan, pendapat terakhir ini benar, 
l&j S : Tidak dipotong atau ditebang. 

: Duri saja tidak boleh dipotong, apalagi 
pohon, meski duri-duri yang mengganggu 
boleh dipotong, diqiyaskan pada hewan- 
hewan yang mengganggu. 

SiLi ’j& Vj : Secara tegas mengharamkan 
menggusahhewanburuandanmenyingkirkan 
hewan tersebut dari tempatnya. 

USje SlJ S 3 : Makna hadits; barang 

hilang di tanah Haram tidak halal bagi orang 
yang bermaksud untuk mengumumkannya 
selama setahun setelah itu ia miliki barang 
tersebut seperti halnya di tempat-tempat 
lain, bahkan tidak halal bagi orang yang 
mengumumkannya untuk selamanya 
ataupun memilikinya. 

U&S. Hj : Tanaman-tanamannya yang 
masih hidup tidak boleh dicabut. 

: Tanaman familiar yang beraroma 
harum, tanaman alfa-nya Makkah. 
jUi ’J } : Untuk para pandai besi mereka, atau 
qain adalah setiap pengrajin yang membuat 
barang sendiri. Makna hadits; dibutuhkan 
pengrajin untuk menyalakan api. 

: Untuk atap-atap rumah mereka, 
diletakkan di atas kayu, atau untuk perapian 
seperti tanaman alfa. Sabda beliau, % 
pengecualian sebagian dari keseluruhan 
karena idkhir termasuk tanaman-tanaman 
yang boleh dicabut. 


HADITS KE-860 

^ iil ^1 -Al* 


tjjL Ij ‘uic. 4 &I ^0 ^\i ")lj 3 eUH 1 

«*jJJ olcjj ((jUM £4 jJUl 

jLf - ‘Aj pl^-u 

I44J3» pij 4 JJ| 144^»' iSJa 5 } :J\I p 

^11 ^13 <uiu iss'i 

!&°\ Juaju Si j «iis 14* uIa-o ji 

*Jl& 4 JJl 4 jjl 

ijilj |Jj 4 ^«^ (3^1 as 4l)l (3} s 

oS\E ^4 45il llil} 

IaLIJI l 1^4^ 

UI :j\j jjlfr j\5 Ci ^ vlJUil 

I31I Slj Ju*j Sl U dLf jiifrl 

AftliJ! jJuJI <_Aj rv i_jbS" r 

Abu Syuraih berkata kepada Amru bin Sa'id 
saat ia mengutus rombongan ke Mekah, 
"Wahai Amir, izinkan aku menyampaikan 
satu sabda Nabi $£ yang pernah beliau 
sampaikan dalam khutbahnya saat Fathu 
Mekah. Kedua telingaku mendengarnya, 
hatiku merasakannya dan kedua mataku 
melihatnya, beliau memuji Allah dan 
mensucikan Allah seraya bersabda: 
'Sungguh, Allah telah mensucikan Mekah 
dan orang-orang (Musyrikin Mekah) tidak 
mensucikannya. Maka tidak halal bagi 
setiap orang yang beriman kepada Allah 
dan hari Akhir untuk menumpahkan darah 
di dalamnya, dan tidak boleh mencabut 
pepohonan di dalamnya. 3ika seseorang 
minta keringanan karena peperangan 
yang pernah dilakukan oleh Rasulullah jgjj di 


505 



dalamnya maka katakanlah bahwa Allah 
Ta'ala hanya mengizinkan Rasul-Nya dan 
tidak mengizinkan kalian. Allah Ta'ala telah 
mengizinkanku pada satu saat di siang hari. 
Kemudian, hari ini kesuciannya dikembalikan 
sebagaimana sebelumnya. Maka hendaklah 
yang hadir menyampaikan kepada yang 
tidak hadir.'" 

Abu Syuraij ditanya, "Apa yang dikatakan 
Amru?" la berkata, "Aku lebih mengetahui 
daripada kamu, wahai Abu Syuraij, beliau 
tidakakan melindungi orangyang bermaksiat, 
orang yang menumpahkan darah, dan orang 
yang mencuri." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Orang 
yang hadir menyampaikan ilmu kepada 
orang yang tidak hadir (37)) 

— Penjelasan 

U3 uUIS of : Safak artinya menumpahkan 
darah, maksudnyamembunuh. AI-Qasthalani 
menjelaskan, terkait pembunuhan dan 
melaksanakan hudud, diriwayatkan 
dari Asy-Syafi’i dan Malik, hukum tanah 
Haram sama seperti tempat-tempat lain, 
hudud dilaksanakan di sana, hukum qisas 
dilaksanakan di sana, baik kejahatan 
pembunuhannya dilakukan di tanah Haram 
ataupun di tanah halal kemudian si pelaku 
berlindung ke tanah Haram, karena pelaku 
maksiat telah merusak kesucian dirinya 
sendiri, sehingga ia telah membatalkan 
jaminan aman dari Allah. 

S : Tidak dipotong dengan mi'dhad, alat 
pemotong seperti kapak. 

: Artinya, jika seseorang berkata, 
“Meninggalkan peperangan adalah azimah 
sementara peperangan adalah rukhsah yang 
dilakukan jika diperlukan.” 

& 4^- : Yaitu dari terbitnya matahari 
hingga ashar. 
il" ^ : Tidak dilindungi. 


: Untuk menegakkan hak padanya. 

: Seorangpembunuhyangberlindung 
ke tanah haram karena takut hukum had 
ditegakkan kepadanya. 

K& V) : Yaitu karena pencurian, makna 
aslinya adalah mencuri unta, dan disebut 
untuk setiap pengkhianatan (pencurian). 


HAD1TS KE-861 
G : j\l tilfr 4A)1 

jJu> 4j 4Jdl 

5i P jjtj 4^)1 JU*s9 ^ plS 

h !{5 51? Ji j* H 

S/ ^ ^ 

jul Jui 5' ^!3 <5-^ 

UU ^1 
4A)l J JU5 
l ijlij JaI ‘olJti 

4jjl 4lUl (Jlij U 

oImi Ij^S* I 

JJmJ 0>J ^ V rikiJJt 1° S j tSjUJI 4*. >5) 

(ic.>t 

Abu Hurairah m berkata, "Ketika Allah 
Sj&s membukakan kemenangan bagi Rasul- 
Nya ^ atas Kota Mekah, beliau berdiri di 
hadapan manusia. Beliau memuji Allah dan 
mensucikan-Nya kemudian bersabda: 


506 



'Sungguh, Allah telah menahan gajah untuk 
masuk Mekah dan memberikan kekuasaan 
kepada Rasul-Nya dan kaum Mukminin. 
Di tanah Mekah ini tidak dihalalkan bagi 
seorang pun sebelumku, dan sungguh ia 
dihalalkan buatku pada suatu masa di suatu 
hari dan juga tidak dihalalkan bagi seseorang 
setelah aku. 

Maka binatang buruannya tidak boleh diburu, 
durinya tidak boleh dipotong, dan barang 
temuannya tidak boleh diambil kecuali untuk 
diumumkan dan dicari pemiliknya. Barang 
siapa dibunuh di dalamnya, keluarganya 
punya dua pilihan: meminta tebusan atau 
menuntut balas dari keluarga korban/ 
Al-Abbas berkata, 'Kecuali pohon idzkhir, 
karena pohon itu kami gunakan sebagai 
wewangian di kuburan kami dan di rumah 
kami/ Maka Rasulullah jgj; bersabda, 'Ya, 
kecuali pohon idzkhir :' Lalu Abu Syah, seorang 
penduduk Yaman, berdiri dan berkata, 
'Wahai Rasulullah, tuliskan keterangan itu 
untukkul' Rasulullah berkata, 'Tuliskan 
untuk Abu Syah!'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Barang temuarf' (45), 
Bab: Bagaimana mengumumkan barang 
temuan miiik penduduk Mekah (7)) 

Penjelasan - 

& i&U. : Saat penaklukan. 

S : Tidak boleh bagi yang berihram 
ataupun yang tidak berihram. 

Jsli Slj : Tidak dipotong. 

\ 4 Ussll : Barang hilang di sana. 

: Orang yang mengumumkan barang 
hilang tersebut dan menjaganya untuk 
pemiliknya, bukan memilikinya, sama seperti 
barang-barang hilang lain di tempat-tempat 
lain. 

<£jJu 6 ' : diberi fidyah, 
jug 6 ' : Menghukum qisas. 


&£ : Kami gunakan untuk menutup 
celah-celah liang lahad di antara batu-batu 
batu. 

: Kami letakkan di atas kayu-kayu atap 
rumah. 


BOLEH MASUK MEKAH 
TANPA IHRAM 

HADITS KE-862 

jl 4Ul liUL* 

4jjl Alil 

ol L 4 J 3 <• jAXa 11 

jlL-jb JjuCU Jia>- £yi\ 

Anas bin Malik sasss meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg memasuki Mekah pada Fathu 
Mekah dengan mengenakan pelindung 
kepala terbuat dari besi. Ketika beliau 
melepaskannya, seseorang datang lalu 
berkata, "Sesungguhnya Ibnu Khathal sedang 
berlindung di balik kain penutup Ka'bah." 
Beliau pun berkata, "Bunuhlah ia." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Denda berburif’ (38), 
Bab: Masuk ke Tanah Haram dan Mekah 
dalam keadaan ihram (18)) 

--Penjelasan 

jSLil : Pakaian pelindung yang dirajut dari 
besi seukuran kepala, atau pelindung kepala 
dari besi, atau pelindung kepala dari serangan 
senjata seperti helm. 

*££ Ui» : Ketika Nabi $g melepas pelindung 
kepala. 


507 



: Namanya Abdu Manaf, Khathal adalah 
julukannya, karena salah satu sisi jenggotnya 
lebih pendek, ia pernah bersyair berisi celaan 
terhadap Nabi dan menyuruh budak 
wanita miliknya untuk mendendangkan syair 
tersebut 


KEUTAMAAN KOTA MADINAH, 
DOA NABI UNTUKNYA, SERTA 
KEHARAMAN MEMBURU DAN 
MENEBANG POHONNYA 

HADITS KE-863 

<4*£> <Ull 4jj! . uft — A*\Y 

dl ■■f&J 5^' i>* 

yj>- U? 1^3 \&Sj ikj» 

U J3U \jb x» £ ojlij ax« 

aJIJ aILp jIIaIJj! 

gjJl £L» v'# •»* n =<i A»->i) 

((JkA-j pLy 

Abdullah bin Zaid m meriwayatkan dari Nabi 
M- "Nabi Ibrahim Sjgt telah mengharamkan 
(mensucikan) Mekah serta berdoa untuknya; 
dan aku telah mengharamkan Madinah 
sebagaimana Ibrahim mengharamkan 
Mekah dan berdoa untuknya agar mud 
dan sha'nya (takaran dan timbangannya) 
diberkahi sebagaimana Ibrahim berdoa 
untuk Mekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jual beli' (34), Bab: 
Barakah sha' dan mud Nabijg (53)) 

Penjelasan 

lieU.5 ISU £ : Semoga barang-barang yang 
ditakar dengan mud dan sha' diberkahi. 


HADITS KE-864 

Ajjl :J\5 «tiliLs — A*\i 

A^JJ» jJulj 

«pljj jil sS 

aJl& aUI ajj! v c*i^d 
: Jjjb j££su Aju^ui cJS 3 tjji U* 

^ (>? <% ^ 

ili JU-pl aJlpJ ^jJ! ^Li?j J^S3 

aIaIu Jl51j ‘ja*»- llJuSl jjl 

o%\jj i£j$: o\j\ cJS3 tlijl»- ji CUi 
S' «p|3j jaJ «pLm£=U jl Bpllu 

Ojlli «gLjl laj £$ ^LglaJU 

li| (J>- JISI p 0 

uli aI^Sj \Zg Jlf lAA : jll ilp-l 4 J Ioj 
I4 .il? » U {>j£»l 31 :j \3 «CuaIJI Jp 

^ ^ iljG j#i «aIj» aj u JL 

^AJp’Ws-j ja-ftl* 

Anas bin Malik as berkata, "Nabi |g berkata 
kepada Abu Thalhah, 'Carilah satu ghulam 
(pelayan) di antara para pelayan milikmu 
untuk melayaniku selama keberangkatanku 
ke Khaibar. Abu Thalhah pun keluar dengan 
memboncengkanku di belakangnya. Saat itu 
aku masih kanak-kanak yang hampir balig. 
Aku melayani Rasulullah M setiap kali beliau 
singgah dan aku sering mendengar beliau 
berdoa: 

Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari 
gelisah, sedih, lemah, malas, kikir, pengecut, 
terlilit hutang dan dari tekanan orang.' 


508 



Aku menjadi pelayan beliau hingga kami 
kembali dari Khaibar. Beliau kembali dengan 
membawa Shafiyyah binti Huyay yang 
telah dinikahinya. Aku melihat beliau $§ 
menutupi tempat Shafiyah dengan kain, lalu 
diboncengkan di belakang beliau. Ketika 
sampai di Ash-Shahba', Nabi 3 ® membuat 
makanan dari kurma dalam nampan kecil 
kemudian menyuruhku memanggil orang- 
orang untuk memakannya. 

Dan itulah permulaan Nabi g£ berkumpul 
dengan Shafiyyah. Kemudian kami berangkat 
lagi hingga ketika bukit Uhud telah tampak, 
beliau berkata, 'Gunung ini mencintai kita 
dan kita juga mencintainya/ Ketika telah 
mendekati Madinah,, beliau berdoa: 

Ya Allah, sungguh aku mensucikan apa 
yang ada di antara dua bukit ini (Madinah) 
sebagaimana Ibrahim mensucikan Mekah. 
Ya Allah, berkahilah penduduk Madinah dalam 
takaran mud dan sha' mereka/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Makanan " (70), Bab: Al- 
Hais (jenis makanan yang terbuat dari kurma, 
tepung, dan samin) (28)) 

Penjelasan 

lAifc : Suami Ummu Anas. 

: Hilangnya kemampuan, makna asli 
kata ini adalah bagian belakang segala 
sesuatu, berasal dari kata ‘ujz artinya bagian 
belakang dari sesuatu, bagian tersebut selalu 
lemah untuk melakukan apa saja, selanjurnya 
kata ini digunakan untuk kebalikannya. 

: Berat dan tidak bergairah untuk 
melakukan sesuatu padahal ada kemampuan 
dan dorongan untuk itu. 
gjSll £l2> : Beratnya hutang hingga membuat 
orang menyimpang dari sikap lurus dan adil. 

[p : Ghalabah artinya penindasan. Ath- 
Thaibi menjelaskan, penindasan mungkin 
dikaitkan kepada si pelaku, maksudnya 
si pemberi hutang kepada si penghutang 


dengan menuntut pelunasan hutang 
padahal si pemilik hutang tidak punya uang 
untuk melunasi, atau dikaitkan kepada si 
penghutang itu sendiri, misalkan tidak ada 
seorang pun yang membantu untuk melunasi 
hutang-hutangnya. 

ISjU- : Memilihnya di antara harta rampasan 
Khaibar. 

: Memberikan haywah padanya, haywah 
adalah kain yang dililitkan pada punuk unta 
untuk menjaga penunggangnya agar tidak 
jatuh, juga digunakan untuk sandaran agar 
nyaman. 

: Sebuah tempat di antara Khaibar dan 
Madinah. 

\XZi- : Kurma yang dipisahkan dari bijinya 
kemudian ditumbuk dengan keju lalu 
dicampur dengan samin dalam bentuk 
adonan, setelah itu diditekan-tekan dengan 
tangan hingga berbentuk roti kuah, kadang 
dicampur dengan tepung. 

: Maksudnya parang. 

VJj : Menggauli Shafiyah. 

„jUli t 5 : Satu mud memuat satu sepertiga 

rithel atau dua rithel. 

jL*c.Uy : Satu sha’ memuat empat mud. 


HAD1TS KE-865 

— A*\© 

Ia |uu : J\5 4 jL>A*31 pJ-Zy 4*1& 4jJl AUl 
V4I3 -y* £laJu S 
££xJfr\ AUl AJo«J 

ijjjT ji «jil ajI 

(b Arf- tSjT pJj ljU ’V ^ .'j lSjIaJI 


509 



Ashim berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 
'Apakah Rasulullah telah mengharamkan 
Madinah?' Beliau menjawab, 'Benar, yaitu 
antara ini hingga itu, pohonnya tidak boleh 
ditebang. Barang siapa berbuat dosa 
(pelanggaran) di sana, maka baginya laknat 
Allah, malaikat dan seluruh manusia.'" 

Ashim berkata, "Musa bin Anas mengabarkan 
kepadaku bahwa beliau mengatakan, 'Atau 
melindungi orang yang berbuat salah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Penjagaan i" (96), Bab: 
Dosa bagi yang menempati suatu tempat 
dan membuat kerusakan (6)) 

Penjelasan 

tjjjT bi». : Al-Qadhi 

menjelaskan, artinya siapa melakukan dosa 
di sana atau pelaku kejahatan berlindung 
kepadanya lalu ia lindungi. 


HADITS KE-866 

‘iift &ll (jjfj ciU \j» ^1 ilo-V?- -AV\ 

•ijjU :J15 «Ult 4jjl J| y.,ij 

aLX«JI >1 £xi 

*£j> <-Ai °r oUS* ri :j ^jUJI A^»-t) 

Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berkahilah 
timbangan penduduk Madinah, berkahilah 
sha' dan mud mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jual beir (34), Bab: 
Barakahnya sha ' Nabi dan mudnya (35)) 

— ---Penjelasan 

f«3 : Maksudnya penduduk Madinah. 


: Alat penakar untuk barang-barang. 
jLiili : Barang-barang yang ditakar 
dalam sha’ dan mud. 


HADITS K.E-867 

t jL lilfc iul 

aIjoDU Jx> 1 jLglil : Jl3 tjJui/j aIIc- 4&I 
(^0 cJols- U 
>->lj V liijjJLI JlUai ujIsS* ^ : j iSjUJl 

(^i-l 

Anas as» meriwayatkan dari Nabi beliau 
bersabda, "Ya Allah, jadikanlah berkah kota 
Madinah dua kali lipat berkah kota Mekah." 
(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Madinah 1 " 
(29), Bab: Madinah Menghilangkan 

keburukan (10)) 

Penjelasan - 

g** : Al-Azhari, dhaf dalam bahasa Arab 
makna aslinya seperti, kemudian kata ini 
digunakan untuk seperti dan lebih tanpa ada 
batasnya, hadza dhi'fhadza artinya ini seperti 
itu. Dalam bahasa Arab, boleh dikatakan; 
hadza dhVfuhu (ini dua kali atau tiga kali 
sepertinya), karena dha’f adalah tambahan 
tanpa batas. 


HADITS KE-868 

jjia Jp CJ l-v iifr 4ttl *jjp -AIA 

: JUi AjL»uo <ui ujL*» <ulcj j >- 1 {y» 

Uj c4jl)l *}/l lyb ££ UjCLC- U djjlj 

j lili 4 <<*>)! 


510 



«lll' jjjifr ,>? :lfe3 

4£ ra j^UJlj 44)1 44x5 4*1 x 3 1^*3 diJu^l 

Slj \3ji iU 4&1 jlju ^ ‘6i^' j-^13 

«jUuSl \$> { JuS ojl>| 3 lii :aI| ISIj 

A^su^Uilj 44)1 44x5 4*1x3 ItoLtw* Ji»>l t ^ai 
*j/j lijo 4*4 44)1 J-JL> «(^4x3*1 (j^\l3lj 
4-1*3 AiJlp jil jUj liJS j I} ilfci li|j 
44)1 jli» S/ «(Jjfcfrl j-lill} 4£=U^LUlj 44)1 44x5 

Sfi&Sj lio 

j* «j£=u U oU o :pLa^Ml ujUT M 

(l^\j 42 i}\j ,jun * ^u=Jij j-cJ\ 

Ali g» berkhutbah kepada kami di atas 
mimbar dari batu bata, di atasnya tergeletak 
sebuah pedang, dan di tangannya ada 
lembaran catatan yang menggantung, la 
berkata, "Demi Allah, kami tidak mempunyai 
kitab suci yang dibaca selain Kitabullah dan 
apa yang terdapat dalam lembaran catatan 
ini." 

Ali lantas membukanya, ternyata isinya 
keterangan umur-umur unta dalam diyat. 
Duga berisi pernyataan: Kota Madinah 
adalah haram semenjak dari 'Air (gunung di 
Madinah) hingga sini. Maka barang siapa 
melakukan pelanggaran di sana, baginya 
laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh 
manusia. Allah tidak menerima amalannya, 
yang wajib maupun yang sunah. 

Dalam lembaran catatan itu juga ada 
pernyataan: Hak kaum muslimin itu sama, 
dapat diperoleh oleh siapa pun dari mereka. 
Maka barang siapa melanggar hak seorang 
muslim, baginya laknat Allah, malaikat 
dan seluruh manusia, Allah tidak menerima 
amalannya, yang wajib maupun yang sunah." 


Dalam lembaran catatan itu juga ada 
pernyataan: Barang siapa mengangkat suatu 
kaum sebagai wali tanpa seizin tuannya maka 
baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh 
manusia, Allah tidak menerima amalannya, 
yang wajib maupun yang sunah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaan" (96), Bab: 
Berlebih-lebihan dalam mendalami ilmu dan 
berselisih di dalamnya adalah perkara yang 
dibenci (5)) 

Penjelasan 

: Batu bata yang dibakar. 

MjSS » : Dibuka lalu dibaca. 

jlllt : Maksudnya unta untuk pembayaran 
diyat dan perbedaannya terkait pembunuhan 
sengaja, tidak sengaja dan semi sengaja. 
fji. : Diharamkan. 

Js. : Sebuah gunung di Madinah. 

£ : Siapa melakukan bid'ah atau 
kezaliman di sana. 

: amalan fardhu. 

% : Amalan nafilah, atau sebaliknya, atau 
tobat dan fidyah, atau yang lain. 

*li : Tulisan dalam lembaran. 

Si*.lj iUi : Jaminan aman yang mereka 
berikan sah, ketika ada seorang muslim 
memberikan jaminan aman kepada seorang 
kafir, haram bagi yang lain mengusik orang 
kafir tersebut. 

: Mengurusnya. 

jLilSSt : seperti wanita, budak, dan lainnya. 
Uili 'JL f : Siapa melanggar perjanjian 

seorang muslim. 

Uji j|5 : Siapa menjadikan mereka sebagai 

pemimpin-pemimpin. 


511 



HADITS KE-869 

5^ Ail 4&1 ($£ 3 cll dou» -A"\S 

U <&>-uju *QiJ! cJlj JJ : JjJu 
5o U :fJu»3 2M 4 j 1 j^j jil 

(iwll ,_jj^/ u>L t :<Ljj 1I JSLbi ukf ^ :j (jjUJI a*^>1) 

Abu Hurairah as berkata, "Seandainya aku 
melihat rusa berkeliaran di Madinah, aku tidak 
akan membuatnya terkejut (mengganggunya). 
Sebab, Rasulullah - pernah bersabda, 'Antara 
dua kawasan berbatu hitam (kota Madinah) 
adalah tanah haram.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Dua lembah Madinah (4)) 

Penjelasan 

£5JS : Merumput 

$>$ U : Aku tidak membuatnya takut, ini 
kiasan tidak memburu hewan buruan, 
i +&1 & U : Labbah adalah kawasan penuh 
dengan bebatuan hitam, Madinah terletak di 
antara dua kawasan yang dipenuhi bebatuan 
hitam di sebelah timur dan barat, juga di 
dua sisi lainnya, hanya saja kedua kawasan 
ini merujuk pada dua kawasan sebelumnya, 
karena seluruh rumah Madinah termasuk 
dalam kawasan tersebut. 


ANJURAN TINGGAL DI MADINAH 
DAN BERSABAR DI DALAMNYA 

HADITS KE-870 

(JV5 :cJld 4jjl Csfej vio —AV* 
Uiil c**. » ^111 4Jdl 


JJulj (JlmiI jl 4 Uiil c*** » » LuS* Ajo-tJ' 

llc-lij lili ^ d jljU jj U& 

<Ajj]I q j» «lejit ijb Vf obS” A* 

Aisyah ^ berkata, Rasulullah bersabda, 
"Ya Allah, jadikanlah Madinah sebagai 
kota yang kami cintai sebagaimana Engkau 
jadikan Mekah sebagai kota yang kami 
cintai, atau bahkan lebih dari itu. Ya Allah, 
pindahkanlah wabah demamnya ke Juhfah 
dan berkahilah timbangan sha' dan mud 
kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Madinah " 
(29), Bab: Doa untuk menghilangkan wabah 
dan penyakit (43)) 

Penjelasan 

$ : Lebih kami cintai melebihi cinta kami 
kepada Makkah. 

: Miqat Mesir, sebelumnya Juhfah 
adalah kawasan hunian Yahudi lalu kawasan 
ini dimasukkan dalam wilayah Makkah. 

Uflij Uli £ UJ jljt : Maksudnya 
melimpahnya bahan makanan, seperti 
tanaman dan hasil bumi. 


MADINAH TERJAGA DARI THA'UN 
DAN DAJJAL 

HADITS K.E-871 

:j\5 iilft %i\ (s * J $ ioji- -AY^ 

(-jUjI J& :j iSij aIIc. Al j-* aSji feLj jvl 

Slj OJc-UaJl l^LvJu S/ A^suS^o £lj.u) 1 

Y «-«b ^ JiLai i_jbS” tA :j <»-p.l) 


512 



Abu Hurairah «s berkata, "Rasulullah jg 
bersabda, 'Pada pintu gerbang kota Madinah 
ada malaikat malaikat (penjaga) sehingga 
wabah penyakit tha'un dan Dajjal tidak akan 
dapat memasukinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Dajjal tidak akan masuk Madinah 
(9)) 

Penjelasan 

ujliit : Pintu-pintu masuk Madinah dan 
jalan-jalan masuk menuju Madinah. 


MADINAH MENYINGKIRKAN ORANG> 
ORANG JAHATNYA 

HADITS KE-872 

j\5 : j\5 «ilft 5 ££ dJop- -AV? 

h y&i Oja I j AJu& 4 Ji)I 4JJ1 

cP 

1 JLb UT jaAiJl 

Aijjdl ^j^ai i_Aj t IAIjjAI JjLai <— »VsS” 

(^Ul js Wb 

Abu Hurairah as berkata, "Rasulullah 
bersabda: 

'Aku diperintahkan (untuk berhijrah) ke suatu 
tempat yang daya tariknya lebih dominan 
daripada tempat-tempat lain. Orang-orang 
munafik menyebutnya kota Yatsrib, yaitu 
kota Madinah. Kota ini dapat menyingkirkan 
manusia (yang jahat) sebagaimana alat 
tempa besi membersihkan karat besi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Keutamaan Madinah di mana ia 
dapat membersihkan manusia (2)) 


Penjelasan 

&L o>f : Rabbku memerintahkanku untuk 
berhijrah ke sebuah perkampungan. 
i£$\ : Maksudnya penduduk 

perkampungan tersebut mengalahkan 
penduduk seluruh negeri. 


HADITS KE-873 

tUjie- 4JJ1 o£5 4&! ole & j» doji- -AYr 

jtl Sij <Cic> 4All 4&I J 51 

JloJ oUs>\l Jp 

d- Jjr . <u)! 4JJl i^>\ 

4 JJI J 4 All : JLai 

ji|t :jui «aU- ^5 fjd*} aIIc- 4&i 

«£jju J *jji|l : jui 0f\i> p fjjll «££juj 

4ill jfe JUS (jpeSll 

(W 

Uabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa 
ada seorang arab badui berbaiat kepada 
Rasulullah jg di atas Islam. Kemudian si arab 
badui ini terserang demam di Madinah, la 
kemudian menghadap Rasulullah j££ dan 
berkata, "Wahai Rasulullah, tolong cabutlah 
baiatku." Namun Rasulullah jg enggan. 
Kemudian si Arab badui datang lagi dan 
berkata, "Cabutlah baiatku!" Namun Nabi 
enggan, kemudian si arab badui datang 
lagi untuk kali ketiga dan mengatakan, 
'Tolong cabutlah baiatku!" Nabi tetap 
enggan, sehingga arab badui keluar 
dengan tangan hampa. Lantas Rasulullah 


513 



bersabda, "Sungguh Madinah ini bagaikan 
pemanggang api yang menghilangkan karat 
dan menyaring yang baik saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keputusan " (93), 
Bab: Berbai'at kemudian menarik kembali 
bai'atnya (47)) 

Penjelasan 

illcj : Demam. 

fLlj iil «uii jfc : Rasulullah 
enggan menerimanya, karena tidak halal 
bagi orang yang berhijrah kembali lagi ke 
kampung halamannya, 
tgi ^15 : Bagian jeleknya. 

: Jernih dan dipisahkan dengan kotoran. 
: Jernih dan mumi, seperti kata-kata; 
nashi’ul lawn, yaitu warna yang jernih dan 
mumi Makna hadits; akan keluar dari Madinah 
orang yang imannya tidak mumi, dan akan 
bertahan di sana orang yang mumi imannya. 


HADITS KE-874 

‘aIc- 4jbl cott -AVt 

: jl| aJlc- iul J-giJl 

d.AaJI jbJl L? 

Li i— *U ^ • j ^ t i_jbS” lo iSjUJt A»^».t) 

(oi^i j 

Zaid bin Tsabit meriwayatkan dari Nabi $g, 
beliau bersabda, "Kota Madinah ini baik, 
la dapat menyingkirkan segala yang buruk 
sebagaimana api membersihkan karat 
perak." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: 
An Nisa ' (4) Bab: Maka mengapa kamu 
(terpecah) menjadi dua golongan dalam 
(menghadapi) orang-orang munafik (t 5)) 


Penjelasan 

: Maksudnya Madinah. 


ORANG BERNIAT BURUK TERHADAP 
PENDUDUK MADINAH AKAN 
DIBINASAKAN ALLAH 

HADITS KE-875 

ij) Jami — AYo 

JaI Sl : JjjSj jll Ldj aJlC- 41)1 

fiUil X>l 4L4UI 

olf ^ (Jj V jsUi u.tsS' n :j <£,UJ| f^i) 

(<^jII JaI 

Sa'ad bin Abi Waqqash m berkata, "Aku 
mendengar Nabi %% bersabda: 

Tidak ada seorang pun yang membuat tipu 
daya bagi penduduk Madinah kecuali ia 
akan dilebur (dihancurkan) sebagaimana 
garam dilebur di dalam air.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Dosa bagi orang yang menipu 
penduduk Madinah (7)) 

Penjelasan 

lif Jif 'Y : Tak seorang pun 
melakukan tipu daya, seperti makar, perang, 
atau hal-hal berbahaya lainnya tanpa alasan 
yang dibenarkan kepada penduduk Madinah. 
£Usl : Meleleh. 


514 



ANJURAN TINGGAL DI MADINAH 
SETELAH KOTA-KOTA LAIN 
DITAKLUKKAN 


HADITS KE-876 


Uic. Atti y i -AV*\ 

4**i& 4JJl 4Jjl : JIS Aji 

fjS ytj3 £e£aj :Jjij 

i fi «jUAlfit jij 

pj* fiiji fcJ&j ijj^ 

&*JI$ £/*J JjJlIpCUS 

^3 *5>i" jJ ^ j4>» 

jij .^4.J;Ab J ijllptZJ £ ijwM f»j3 

5^1« |}i£ jJ &*2!5 

O* - V**) v>* v'# ® *#-aM f' ; j ^i-t) 

<«**» 


Sufyan bin Abi Zuhair m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah $§ bersabda: 

'Nanti negeri Yaman akan ditaklukkan lalu 
datanglah suatu kaum yang menggiring 
hewan tunggangan mereka secara perlahan- 
lahan menuju lokasi tersebut dengan 
membawa keluarga dan orang-orang yang 
menaati mereka. Padahal, Madinah lebih 
baik bagi mereka seandainya mereka 
mengetahui. 

Kemudian negeri Syam akan ditaklukkan lalu 
akan datang suatu kaum yang menggiring 
hewan tunggangan mereka secara perlahan- 
lahan menuju negeri tersebut dengan 
membawa keluarga dan orang-orang yang 
menaati mereka. Padahal, Madinah lebih 
baik bagi mereka seandainya mereka 
mengetahui. 


Kemudian negeri Irak akan ditaklukkan lalu 
akan datang suatu kaum yang menggiring 
hewan tunggangan mereka secara perlahan- 
lahan menuju negeri tersebut dengan 
membawa keluarga dan orang-orang yang 
menaati mereka. Padahal, Madinah lebih 
baik bagi mereka seandainya mereka 
mengetahui." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Orang yang cinta Madinah (5)) 

Penjelasan 

: Mereka menggiring hewan-hewan 
ternak menuju Madinah secara lembut. 

: Dari Madinah menuju Yaman. 


MADINAH KETIKA DITINGGAL 
PENDUDUKNYA 

HADITS KE-877 

:jii tii* aSji c$e3 y' <15 ^ -avy 

: Jj-L} fLj A*l& 4jj! AAJl J 
\a\JJu )l c-j'S’ U j3>- Jp aL.u]| Ojjjo 
ji >ij iEllj gge. ZJ_ ii$l 
jUil; (aL^JI jlojjj y* oCfrlJ 
^iSjil aIaj 131 < J»> 1^1 l?Cj U 4 JJu 

jp 6^ 

<— »V; • «■ AifT : j Aa-p-i) 


Abu Hurairah as berkata. Aku mendengar 
Rasulullah $jjj bersabda, "Suatu saat nanti 
penduduk akan meninggalkan Madinah 
dalam keadaan baik sebagaimana 
keadaannya semula. Tidak ada lagi yang 


S15 



mendatanginya kecuali 'awaf, yaitu binatang- 
binatang buas dan burung-burung. 

Dan orang terakhir yang meninggal ialah dua 
orang penggembala dari suku Muzainah. 
Keduanya pergi ke Madinah berteriak 
mencari kambingnya, tapi keduanya 
mendapati (Madinah) kosong. Sampai ketika 
keduanya tiba di bukit Wada' keduanya jatuh 
tersungkur dan meninggal dunia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Orang yang cinta Madinah (5)) 

Penjelasan 

iSiT U p. : Seperti ramai penduduk, 
banyaknya buah-buahan, dan indah. 

H : tidak ada yang tinggal di sana. 

Sl : ‘Awafi jamak dari * afiyah , artinya 
hewan-hewan buas yang mencari makanan, 
yang jantan disebut ‘afi. Ibnu Jauzi 
menjelaskan, ada dua hal yang terdapat 
dalam hewan-hewan buas. Pertama; 
mencari makanan, ini berasal dari kata-kata; 
‘afawtu fulanan a’fuhu, ana ‘afi, jamaknya 
‘ufat, artinya; aku datang untuk meminta 
kebaikannya. Kedua; berasal dari kata ‘afa 
yaitu tempat sepi tak berpenghuni. Tempat 
ini dihuni burung dan hewan-hewan buas 
karena mereka merasa aman terhadap 
keselamatan diri di tempat tersebut 


ANTARA KUBURAN DAN MIMBAR 
NABI ADA TAMAN SURGA 

HADITS KE-878 

Ali gjUJI £ g &\ -AVA 

U : j\! <|JJ mj aJlp 4JU1 J \yuij jl «UP 

& &JJ 6« 


tSC» S^Ldll J-iai f* 

Zaid Al-Maziniy m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Antara rumah dan 
mimbarku ada sebuah raudhah (taman) 
surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat 
di masjid Mekah dan Madinah" (20), 
Bab: Keutamaan kuburan Rasulullah dan 
mimbarnya (5)) 

— Penjelasan 

5^-' afc'&j & *Sj3' (§h 6s5 ^ • Tidak ada 

riwayat yang menyebut suatu tempat yang 
merupakan bagian dari surga secara khusus, 
selain tempat suci tersebut. 


HADITS KE-879 

A*Ip %i\ $ doA> -AV^ 

jf 

(jjdlj jjjJI oh L» J-a» oU o 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Antara rumah dan 
mimbarku ada sebuah raudhah (taman) surga 
dan mimbarku (kelak di surga) diletakkan di 
atas telagaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat 
di masjid Mekah dan Madinah" (20), 
Bab: Keutamaan kuburan Rasulullah dan 
mimbarnya (5)) 


516 



GUNUNG UHUD YANG CINTA PADA 
KAMI DAN KAMI CINTA PADANYA 

HADITS KE-880 

^ UJlaI : — AA* 

llijiil lil Sjjl- {g pS,j aJs. %S\ 

<«X3»i loJbj AjU? 0 JJb :Jlj tAJL)«X>3t Jp 

^ ul A\ :^jUll ubj* 'H :(j ijjUJI 

Abu Humaid berkata, "Ketika kami kembali 
bersama Nabi $§ dari perang Tabuk, ketika 
telah mendekati kota Madinah, beliau 
bersabda, 'Kota Madinah ini baik, dan itu 
gunung Uhud; gunung yang mencintai kita 
dan kita mencintainya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bakir 
( 81 )) 

---Penjelasan 

: Salah satu nama Madinah. 


FADHILAH SHALAT DI MASJIDIL 
HARAM DAN MASJID NABAWI 

HADITS KE-881 

«iiP AJJl -AA\ 

IjlA (j i%0 : J\j AaJl& AJJl 

f 1^-1 \ Cj pJe OJI if 5^ 

lil» jl>w» J*ai i_jbS" t* : j OJjUvII As»y»-() 

(tij jJlIj J-iai v_A> \ 


Abu Hurairah s m meriwayatkan, bahwa Nabi 
gjj bersabda, "Satu shalat di masjidku ini lebih 
utama daripada seribu shalat di masjid lain, 
selain Masjidil Haram." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan shalat di 
masjid Mekah dan Madinah' (20), Bab: 
Keutamaan shalat di masjid Mekah dan 
Madinah (1)) 


BERKUNJUNG KE TIGA MASJID 

HADITS KE-882 

«Ai £ 4JJl 0 jJjA -AAT 

jl^J jU-jJl iiS S :JVS «fLj A& 

: JLvLw» 

^09*^1 A9u*w0j (|Jl utj A.Jf' 4jjl 

ifcjjllj j »^La)l t* cjijljU'JI A^y»-i) 

(J^jjJlIj iSLi j ;^Lal> <-A» N 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Berziarah tidak ditekankan 
kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjid 
Rasul (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat di 
masjid Mekah dan Madinah’ (20), Bab: 
Keutamaan shalat di masjid Mekah dan 
Madinah (1)) 

Penjelasan 

jlijll : Jamak rahl, artinya pelana unta, sama 
seperti sarj yang berarti pelana kuda. Rahl 
lebih kecil dari qatab (yang juga berarti 
pelana). Ini adalah kiasan untuk perjalanan, 
karena menempuh perjalanan dengan 
menunggang kendaraan mengharuskan 
adanya pelana. Ungkapan penekanan dalam 
perjalanan ini disebut secara umum bagi 


517 



musafir, sehingga tidak ada bedanya antara 
menunggangi hewan atau yang lain, ataupun 
beijalan kaki terkait makna ini. 


KEUTAMAAN MASJID QUBA, 
SHALAT DI DALAMNYA DAN 
MENGUNJUNGINYA 

HADITS KE-883 

$ : j\3 «Uji* &\ ^4*** “AAr 

UiUj U5"lj £L3 jkJuj aJLc- 4jJl 

LiU »Ui oW*l t 


Ibnu Umar m berkata, "Nabi pernah 

mengunjungi Masjid Quba' dengan 

berkendara dan berjalan kaki." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat di 
masjid Mekah dan MadinaH' (20), Bab: 
Tiba di Masjid Quba * dengan jalan dan naik 
kendaraan (4)) 


Penjelasan 

: Sebuah tempat di dekat Madinah Nabi $jj 
dari arah selatan sejauh sekitar dua mil, kata 
quba' dipanjangkan alifnya, ditanwin dan 
juga tidak ditanwin. 


518 



BAB 16 
NIKAH 


HADITS KE-884 


<S*A ^ 4)1 J*£>- -AAi 

:JUi ^LJUi A ^ 4 j 4 J )1 Aa£> c 4 :Jl 5 

jul Li^i <i>U» 4iil| 5i jup UI U 

«iUyjj Ol di, j*pjll Ul G lili ji 
Ol 4)1 JU£> <,$1; Uli I 4 JU ciS* U Vj£su 
juJait U :JUi 4^1 Jliil ilife <Jl £>l>- a! jlJ 
(lilii cJi jjl UI jAj 4jJl c~^jl£ 
j S+xa U :j»Jl</j ^Jlfr AUl ^^ | 0 f&SlI UJ (J 15 «Ul 
, y»j $*l£ll jai £s&a ^Uaill y ulC Jjl 

%\s*j aI aSVj : 4 .u!U aJl *5 ^jaL»a f) 

*Ji& <ll)l Jj» <->t f Ljb^ "'V :j iSjUtJl 

( :^)-y 

Hadits Ibnui Mas'ud; 'm.' Diriwayatkam dari 
Alqamah, ia berkata, "Aku bersama Abdullah 
bin Mas'ud lalu bertemu Usman di Mina. 
Usman berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman, 
akupunya keperluan denganmu.' ; 
Keduanya pun berbicara empat mata. 
Usman bertanya, 'Apakah kamu, wahai Abu 
Abdurrahman, mau kami nikahkan dengan 
seorang gadis yang akan mengingatkanmu 
dengan apa yang kamu lakukan?' Ketika 


Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat 
akan hal ini, ia pun memberi isyarat kepadaku 
seraya berkata. Wahai Alqamah.' Aku pun 
segera menghampirinya, la berkata, 'Kalau 
Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya 
Nabi % telah bersabda kepada kita: 

Wahai sekalian pemuda, siapa di antara 
kalian yang telah mempunyai kemampuan 
(untuk menikah) hendaklah ia menikah, dan 
barang siapa yang belum mampu, hendaklah 
ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa 
meredakan gejolak nafsunya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Barang 
siapa di antara kalian yang mampu maka 
nikahlah (2)) 


Penjelasan 

d£o : Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, 
seperti inilah sebagian besar riwayat menyebut 
Riwayat Al-Ushaili menyebut; .Ibnu At-Tin 

menyatakan, inilah yang benar karena wawu 
(dalam kata jamak D&) berasal dartijii-1. 

cj£ U ; dari semangatdan kekuatan masa 
mudamu. : • - J 

isUt:hubunganbadan,kataihidiartikanuntuk 
makna lebih umum sebagai kemampuan 
unmkmerianggungsegalabebari 'nikah. 

: tidak mampu berhubungan badan 
karena . tidak 7 mampu .memenuhi segala 
bebannya. ! ~ 


519 



: Abu Ubaid menjelaskan, sabda • 



padahal orang Arab hanya memberikan 
dorongan kepada kata ganti kedua (lawan 
bicara yang ada), seperti, “Kau harus 
memperhatikan Zaid," bukan, “Dia harus 
memperhatikan Zaid.” Tanggapan; khitab 
ini pada awalnya disampaikan untuk para 
hadirin yang ada, berdasarkan sabda beliau, 
“Siapa di antara kalian yang mampu." Untuk 
itu, kata ganti ha' dalam &S bukan untuk 
kata ganti ketiga, tapi untuk kata ganti kedua 
namun tidak diketahui, karena ganti kedua 
yang tidak diketahui orangnya tidak boleh 
dipanggil dengan kata ganti jJ , ini seperti 
perkataan seseorang: 

JUj i ii» 'fk=Li 5^1 (siapa di antara kalian 
yang sekarang berdiri, dia mendapatkan satu 
dirham) , ha' kata ganti a) kembali pada orang- 
orang yang hadir (kata ganti kedua), bukan 
orang yang tidak hadir (kata ganti ketiga). 

•U-, : pemutus syahwat, makna asli kata ini 
adalah memotong dua kantong kemaluan 
untuk menghilangkan syahwat hubungan 
badan. 


HADITS KE-885 

:Jl9 <4Jl£ tiULa ”AA® 

Al J* ^2» ggjf jj 

ftii -gili tSCp jc. 5jlU* j pSij 

UJLi tjJuj 

UI v»i :jdb As»! ; j\j U j A-ji fJJU U $ 

^AjJl UI \JA Jllj tljof JjJl $$ 
5^3 jUuUl J^fil UI :jsA J llj f^kdl Slj 


:jlla cjdlj a 11& Al Al Jpj IjjI 

yl 4 JJI 3 UI \l£ Uli ^1 



&S jUl# gii £1?!? 

(j-KJI t-Aj ' : j tSjUyJl 


Anas bin Malik m berkata, "Ada tiga orang 
datang ke rumah istri-istri Nabi %% lalu bertanya 
tentang ibadah Nabi 2 g. Setelah diberitahu, 
seakan mereka merasa hal itu masih sedikit 
bagi mereka. Mereka lalu berkata, 'Ibadah 
kita tidak ada apa-apanya dibanding Nabi 
$ 5 . Bukankah dosa beliau yang telah lalu dan 
yang akan datang sudah diampuni?' 

Seorang dari mereka berkata, 'Sungguh, aku 
akan shalat malam selamanya.' Kemudian 
yang lain berkata, 'Kalau aku akan berpuasa 
sepanjang tahun dan tidak akan berbuka.' 
Dan yang terakhir berkata, 'Aku akan 
menjauhi wanita dan selamanya tidak akan 
menikah/ 

Lalu Rasulullah jgg datang menghampiri 
mereka dan berkata, 'Apa kalian yang 
berkata begini dan begitu? Padahal, aku, 
demi Allah, orang yang paling takut kepada 
Allah di antara kalian dan paling bertakwa. 
Meskipun begitu, aku berpuasa dan juga 
berbuka, aku shalat dan juga tidur, dan aku 
menikahi wanita. Barang siapa yang benci 
sunahku, ia bukan dari golonganku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Anjuran 
Nikah (1)) 

— Penjelasan 

: Isim jamak yang tidak ada kata 
tunggalnya. 

: Mereka menganggapnya sedikit. 



HADITS KE-886 


J \y*j 3j jl! ‘jtflij Jju -AA*\ 

jjp ifSauJj aJl& 4JJI 4jjl 

a 3 j]>il JJj 

J5*=JI ^ .j£so U tjL A :j-Kill IV : j <£jU«JI *»^»-t) 

(«Lai-tj 

Sa'ad bin Abi Waqqash m berkata, 
"Rasulullah ^5 telah menolak Usman bin 
Mazh'un untuk tidak nikah. Sekiranya beliau 
mengizinkannya, tentu kami sudah mengebiri 
diri kami sendiri ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah 1 (67), Bab: 
Larangan Hidup membujang dan mengebiri 
(8)) 

Penjelasan • - - 

J^lll lj : Membantah keyakinannya bahwa 
membujang disyariatkan. 

: Pola iftVal dari kata khashaytuhu, 
artinya saya mengebirinya, maksudnya tentu 
kami melakukan seperti perbuatan orang 
yang mengebiri diri, dengan melakukan 
sesuatu yang menghilangkan syahwat, yang 
dimaksud bukan mengeluarkan dua biji 
kemaluan, karena hal itu haram. 


NIKAH MUTAH PERNAH 
DIBOLEHKAN KEMUDIAN 
DIHARAMKAN HINGGA HARI KIAMAT 

HADITS KE-887 

Alll 4i)l djA a » - AAV 

aJl £ 4jbl ^0 jyu : j\3 iAJS- 

U IgjLs Sll :Ula3 <pL ui Uju» jIjJj 

Spl dlJi Juu \2J jk>^3 idUi 


OllllS IjJaJjt Sl JjjJl \ 4 j\j) £3 jaJ 

(f£=J 4A)l U 

N t Jolll Sj^m» o : j 

(^JilpUoUly/ 

Abdullah bin Mas'ud s® berkata, "Kami 
pernah berperang bersama Nabi jg dan 
tidak ada istri yang menyertai kami. Kami 
pun berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana 
kalau kita kebiri diri sendiri?' Nabi jg 
melarang kami melakukannya. Setelah itu, 
beliau memberikan keringanan kepada kami 
untuk menikahi wanita dalam waktu tertentu. 
Kemudian beliau membaca ayat: Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
haramkan apa-apa yang baik yang telah 
Allah halalkan bagi kamu. (Al-Maidah: 87)." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Maidah (5) Bab: Janganlah kamu haramkan 
apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan 
bagi kamu (9)) 

— Penjelasan 

vjjllU ot : Menikahi wanita hingga 

batas waktu tertentu, ini namanya nikah 
mut'ah. Baju yang disebut di sini bukan 
batasan, bisa benda apa saja yang diterima 
kedua belah pihak. 


HADITS KE-888 

j» c4&1 -U£- jj\J* do.X>- -AAA 

4A1» UlsS 

l)l (}il «X3 A)| !|Jlt5 (|JLiij 4jjl 

<tl)l Jjtf) i— A j H ^ISsill ulS" IV :j *a^>i) 

(l jiJ 4j C.I I jJuy A-lp 4&I 


521 



3abir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Akwa' 
berkata, "Ketika kami menjadi anggota 
pasukan perang, Rasulullah $£ mendatangi 
kami dan bersabda, 'Sesungguhnya telah 
diizinkan bagi kalian untuk nikah mut'ah, 
karena itu lakukanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Terakhir 
Nabi mengharamkan nikah mut'ah (31)) 

- Penjelasan 

\ y.y-‘.-s jf : Menikahi wanita secara mut’ah. 


HADITS KE-889 

(jl <AJL£> <Uil iio.A^ — A 

l j£' fjii uj 4jjl o 4jjl Jj-j 

0*s. Sjjfc vV ™ ’U -4 tSjUJt a*>1) 

Ali bin Abi Thalib m meriwayatkan bahwa 
pada waktu perang Khaibar Rasulullah 
telah melarang nikah mut'ah dan makan 
daging keledai peliharaan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan 

j6 : Larangan haram. 

joi : Menikahi wanita hingga batas 
waktu tertentu, disebut mut’ah karena tujuan 
pernikahan ini hanya untuk bersenang- 
senang saja, bukan untuk berketurunan atau 
tujuan-tujuan nikah lainnya. Di awal Islam, 
nikah mut’ah dibolehkan bagi yang terpaksa, 
sama seperti memakan bangkai bagi yang 
terpaksa, kemudian diharamkan pada perang 
Khaibar, setelah itu diizinkan pada tahun 
penaklukan Makkah atau tahun haji Wada’, 
setelah itu diharamkan hingga hari kiamat. 


Lsjf\ (jinak): kebalikan dari wahsyiyyah (liar). 


HARAM MENIKAHI DUA WANITA 
BERSAUDARA, ATAU SEORANG 
WANITA DENGAN BIBINYA 

HADITS KE-890 

Jj-D 4AJI ^ “AV 

»1^21 Cfai 4J)! 

#1)2! 5 # Vj ‘'4*^3 

Jt st^LI 'i oL tv :£&JI W :j A^l) 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $££ bersabda, "Seorang wanita 
tidak boleh dimadu dengan bibinya baik dari 
jalur ibu maupun ayah." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: 
Seorang wanita tidak boleh dimadu bersama 
dengan bibinya (27)) 

Penjelasan 

Ullfrj »v £\ : Wanita dan bibinya dari garis ayah 
dalam satu pernikahan ataupun perbudakan. 

ifcSl : Wanita dan bibinya dari garis ibu 
dalam satu pernikahan ataupun perbudakan 
karena haram menikahi menyatukan 
keduanya dalam satu pernikahan. Jika 
seseorang menikahi keduanya, pernikahan 
batal, karena ketika salah satunya secara 
khusus disebut batal, tentu yang satunya lagi 
lebih batal. Sementara jika keduanya dinikahi 
secara berurutan, pernikahan dengan wanita 
kedua batal, karena dengan menikahi yang 
kedua, berarti menyatukan dua wanita yang 
tidak boleh dinikahi secara bersamaan. 


522 



ORANG YANG SEDANG IHRAM 
HARAM MENIKAH 


HAD1TS KE-891 


5 l ‘U 4 I& 4JJl _ AM 


^J*s* T-j!? j&j 5^' 

(fLr^* £*A>* vL ' T *!>?- * A V S?J^' 


Ibnu Abbas aK meriwayatkan bahwa Nabi 
menikahi Maimunah saat beliau sedang ihram. 
(HR. Bukhari, Kitab: " Denda Berbunf (28), 
Bab: Pernikahan orang yang sedang ihram 
(12)) 


HARAM MEMINANG PINANGAN 
ORANG LAIN HINGGA SI 
PEMINANG MENGIZINKAN ATAU 
MENINGGALKAN PINANGANNYA 


HARAM NIKAH SYIGHAR 

HADITS KE-893 

< U 4 t . fr 4Jdl £$&_) j-^fr ~N\X 

jU i Jl jU i JI j^fr {jLi 4AJl ^0 4y0l 

<«Ll J»-^' d>l Jfr 0' 

(jUiJI tv :^KJI IV £,UJI **•>!) 

Ibnu Uma r sss meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ melarang nikah syighar. Yaitu, 
seorang lelaki yang menikahkan putrinya 
dengan syarat orang itu juga menikahkan 
putrinya, dan keduanya sama-sama tanpa 
mahar. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Nikah 
Syighar (27)) 


HADITS KE-892 

:Jjju (3 K” U 4*fr 4AJl ~h\^ 

jlis Jw J) jUluj ^Jifr AXJ1 ^ill tjii 

4x6-1 CJaj- Jt 4 "^ Jf 

i) 5^> J' £Ls 4^^' iijo J4 

U~- Jp 'i V L 1 « tv gsjU^I **.>!) 

IbnuUmaras berkata, "Nabi^telahmelarang 
sebagian kalian untuk berjual beli di atas jual 
beli saudaranya. Dan janganlah seseorang 
meminang pinangan saudaranya hingga ia 
meninggalkannya atau mengizinkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Tidak 
boleh melamar orang yang telah dilamar 
saudaranya sampai ia menyerahkannya atau 
meninggalkannya (45)) 


Penjelasan 

jULill : mashdar Ijjcllij £14 jcliS i, , disebut 

syighar mungkin karena kata-kata berikut; 
syaghara al-balad ‘anis sulthan, artinya 
negeri itu tidak ada sultannya. Maksudnya, 
disebut pernikahan syighar karena tidak 
adanya mahar. Pendapat lain menyatakan, 
disebut syighar karena tidak memenuhi 
sebagian persyaratan. Tsa’lab menyatakan, 
syighar berasal dari kata-kata; syaghara 
al-kalb artinya anjing mengangkat kaki 
untuk kencing. Adanya pernikahan syighar 
disamakan seperti kondisi yang buruk ini, 
karena pernikahan tersebut buruk sekaligus 
pemberatan terhadap pelakunya, seakan 
masing-masing dari kedua wali berkata pada 
yang lain, "Jangan kau angkat kaki putriku 
sebelum aku mengangkat kaki putrimu." 


523 



MEMENUHI SYARAT DALAM 
PERNIKAHAN 

HADITS KE-894 

: j\l cil& 3I)| J> %J& doji- -A^t 

J^-l :jj^j aAc- 3X)i ^9 4)1 Jj-Lj Jll 

4j jfcliL- i vl Ia 4j I^SjS £)1 

J -kjyiJI 1 cSjUJI Aa^a-t) 

(^jSoJt Jjuc JJf. 

Uqbah bin Amir as berkata, "Rasulullah gg 
bersabda, 'Syarat yang paling berhak kalian 
tepati ialah syarat yang diajukan dalam 
pernikahan/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Syarat-syarat " (54), Bab: 
Syarat mahar dalam akad nikah (6)) 

- Penjelasan--- 

p iiU slI U : Ar-Rafi'i dan sebagian besar 
ulama menyatakan, ini diartikan sebagai 
syarat-syarat yang tidak berseberangan 
dengan tujuan pernikahan, bahkan syarat- 
syarat yang menjadi bagian dari tuntutan dan 
tujuan pernikahan itu sendiri. Untuk syarat 
yang berseberangan dengan tuntutan dan 
tujuan pernikahan, tidak boleh dipenuhi. 


PERSETUJUAN (NIKAH) JANDA 
DENGAN UCAPAN SEDANGKAN GADIS 
DENGAN DIAMNYA 

HADITS KE-895 

4)1 ^9 *gill -A^o 

^ J M : J15 <jJu ttj 

V#1 4)1 iS :$3 5 ^ j£jl 

:Jlj 


'i l\ : C KJl ^ W OjUJI 

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi 
$§ bersabda, "Seorang janda tidak boleh 
dinikahi hingga dimintai persetujuannya, dan 
gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai 
izinnya." Para shahabat bertanya, "Wahai 
Rasulullah, seperti apakah izinnya?" Beliau 
menjawab, "Bila ia diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Seorang 
bapak tidak boleh menikahkan anaknya 
yang masih perawan atau yang sudah janda 
kecuali dengan rida mereka (41)) 

Penjelasan--- 

: Makna asal kata ini adalah wanita yang 
tidak punya suami, baik perawan ataupun 
janda, baik dicerai ataupun ditinggal mati 
suami, namun yang dimaksud di sini adalah 
wanita yang sudah hilang keperawanannya 
dengan cara apapun, baik hilang karena 
pernikahan, syubhat, pernikahan tidak sah, 
robek karena meloncat, karena jari tangan, 
atau yang lain, karena kata ini dijadikan 
kebalikan dari kata bikr (perawan). 

: Diminta perintahnya. 

: Diminta izinnya. 

Bedanya, perintah harus ada kata-katanya, 
sementara izin bisa dengan kata-kata atau 
yang lain. 

ciC/3 6? : Karena mungkin ia malu berkata. 


HADITS KE-896 

Cj :cJl5 31)1 -A<n 

:J15 ^ iUlil 4)1 j[pj 

: J15 d (*gt _ J ^Jl :cJi 

Ifiil l^Jl SL* 


524 



£li==u >|ulr :.t A' V A*->i) 

<^> 

Aisyah ® berkata, "Aku bertanya kepada 
Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, apakah wanita 
dimintai izin terkait pernikahannya?' Nabi 
menjawab, 'Ya/ 

Saya berkata, 'Sungguh, seorang gadis yang 
ditanya akan merasa malu, sehingga ia 
memilih diam/ Nabi menjawab, 'Diamnya 
itu adalah izinnya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pemaksaan " (89), Bab: 
Tidak boleh nikah dipaksa (3)) 

Penjelasan-- 

: jamak Al-Jauhari menjelaskan, 
budh’u artinya nikah. Diriwayatkan dari 
Ibnu Sikit, artinya wanita dimintai pendapat 
terkait pernikahan yang akan mereka jalani. 


AYAH MENIKAHKAN ANAK 
GADISNYA YANG MASIH KECIL 

HADITS KE-897 

:cJ\! &)! (cfej -AW 

C mi CJj \i\j 4>JlS> <UJi ^»0 £gill J* 

Oi <4JL)X«M \JL».XA9 

Jjs ‘^33^- 

Cpj '9-yri $13 ‘643j f» 

Jjj3 U (jljil S/ ^ 44^.1^* 

tMj Jp oj^\I 

UUA oj^- 1 p jiuu 


8 ® 


jp :jiSj «C^l «jlSJl 

‘0^4 ^uL-lJ Jpj Ittjplj 

4All Jj-j S/l 4^ S? (3**^ ^ 

Jl*jJ Ulj (Ajll ^u J L ib jJuoj aJl& 4JJI 

gyjj v 1 # IV :jUsSll t-JU* vjbS' 'T' £,UJ» *»-y-i) 

(ZJiSb jJ-y aJic 4)1 J^> 

Aisyah & berkata, "Nabi ^ menikahiku 
saat aku berusia enam tahun, lalu kami 
tiba di Madinah dan singgah di kampung 
Bani Al-Harits bin Khazraj. Kemudian aku 
menderita demam hingga rambutku rontok. 
Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat 
sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku, 
Ummu Ruman, datang menemuiku saat aku 
sedang berada dalam ayunan bersama 
teman-temanku. Ibuku memanggilku lalu aku 
datangi sementara aku tidak mengerti apa 
yang diinginkannya. 

Ibuku menggandeng tanganku lalu 
membawaku hingga sampai di depan 
pintu rumah. Aku masih dalam keadaan 
terengah-engah hingga aku menenangkan 
diri. Kemudian ibuku mengambil air lalu 
membasuhkannya ke muka dan kepalaku 
lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah 
itu yang ternyata di dalamnya ada wanita- 
wanita Anshar. Mereka berkata, 'Mudah- 
mudahan baik dan berkah, dan mudah- 
mudahan mendapat nasib yang terbaik/ 

Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. 
Mereka merapikan penampilanku. Dan tidak 
ada yang membuatku terkejut melainkan 
keceriaan Rasulullah |££. Akhirnya mereka 
menyerahkanku kepada beliau saat usiaku 
sembilan tahun." 


525 



(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekertii Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Pernikahan Nabi g£ 
dengan Aisyah (44)) 

Penjelasan 

: Beliau menikahiku. 

< : Sakit demam. 

: Rontok. 

Jji : Banyak, ada kata-kata yang dibuang di 
sini, perkiraannya demikian; oJteji» j* ^ 
isJS Jp (setelah itu aku sembuh dari 
demam, lalu rambutku tumbuh lebat). 

: Bentuk tasghirdaii kata jummah, yaitu 
rambut yang menyentuh pundak, jika sampai 
daun telinga namanya wafrah. 

: Ayunan, jenis mainan anak-anak kecil. 
yti : Bernafas terengah-engah karena lelah. 
^3t£ ^ jp : Bernasib baik. 

: yaitu tidak ada yang mengejutkanku. 


MAHAR BOLEH BERUPA PENGAJARAN 
AL-QUR*AN DAN CINCIN BESI; 
SUNAHNYA LIMA DIRHAM 

HADITS KE-898 

t\y>\ 5' AaU J4-J CoJ^- -A^A 

:cJUl cjalUj AJifr 4A)1 4jjl 

(^«uU dU 4)1 b 

aIIc. 4)1 4)1 Jj-Lj 

iip 0I3 Uli tiUl} ju ‘Ajj-tfJ 

C?5 fbii c»^w Sj > liju t i 1^*9 (j hj j |iJ 4 j1 

I 4 J dU p jl 4)1 jjUj U : jui 

:J\jl3 ^ jljCLt Jft :JIaS 4>1> 


‘Jajd dUjbl (Jl : JIS 4)1 b 4llj cS 

b 4)1^ t*)/ ‘JUi (fcJ <— «Aji JjA JA 

C5U- JJj _^ajl : j\j UjJIi CJJpj U (41)1 

b 4)Jlj (*)/ : JIa 9 |tO c-A ji 

Jjjljl lifc ^SaJj Slj (4)1 

4)1 jjUj jiil ijuai 14 U (ciSj iju ji®) 
4JoJ (3[ jijl^b U :jU4j 4lft 4)1 
^£=4 JJ 4loi 5i3 P 

l*J JU» 1/4^9 p^g"* 1 tdi4C' 

|4*aj * Jl& 4A)l 4jjl #1 j3 
dbLa liU : jli (aI> uli ‘(jfcUs Aj Jjali 

: jid oyi ^ ^ «itf 

j^a diie Uj l^I^La Ju3 U4il :J\1 jbu 

itfii 

Jft S*l jAJt ol tt :oI ^)l jsu»i : j (ijUJi *»>1) 

Sahi bin Saad As-Sa'idi berkata, "Seorang 
wanita datang menemui Rasulullah jgjj dan 
berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang 
untuk menghibahkan diriku untuk Anda.' 
Rasulullah lalu memandangi wanita itu, 
beliau arahkan pandangannya ke atas 
dan ke bawah lalu beliau menundukkkan 
kepalanya. Ketika wanita itu melihat bahwa 
Rasulullah - tidak memberi putusan apa-apa 
terkait dengan dirinya, ia pun duduk. 
Tiba-tiba salah seorang shahabat berdiri 
dan berkata, 'Wahai Rasulullah, jika Anda 
tidak berhasrat kepada wanita itu maka 
nikahkanlah aku dengannya.' Beliau pun 
bertanya, 'Apakah kamu mempunyai 


526 



HADITS KE-899 


sesuatu (untuk dijadikan mahar)?' Shahabat 
itu menjawab, 'Tidak, demi Allah, wahai 
Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Pulanglah 
kepada keluargamu, dan lihatlah apakah 
ada sesuatu (yang bisa dijadikan mahar).' 
Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya 
berkata, 'Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, 
aku tidak mempunyai apa-apa.' Beliau 
bersabda, 'Lihatlah lagi, meski yang ada hanya 
sebuah cincin dari besi/ Laki-laki itu pergi 
kemudian kembali dan berkata, 'Tidak, demi 
Allah wahai Rasulullah, meski hanya cincin besi. 
Akan tetapi, aku punya kain ini/ (Sahi berkata, 
'la tidak memiliki kain kecuali setengah.') 

Maka Rasulullah ^ bersabda, 'Apa yang 
dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. 
Uika kamu memakainya, ia tidak akan dapat 
bagian. Dan jika ia memakainya, kamu 
tidak dapat bagian/ Akhirnya laki-laki itu 
duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Ketika 
Rasulullah melihatnya hendak pulang, 
beliau memerintahkan seseorang untuk 
memanggilnya. 

Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya, 
'Kamu mempunyai hafalan Al-Our'an?' 
la menjawab, 'Ya, surat ini, ini, dan ini/ 
la menyebutkannya satu persatu. Beliau 
bertanya, 'Kamu menghafalnya dengan 
baik?' Lelaki itu menjawab, 'Ya/ Akhirnya 
beliau bersabda, 'Bawalah wanita itu, aku 
telah menikahkanmu dengannya dengan 
mahar hafalan Al-Qur'anmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Membaca Al-Our'an dengan hafalan (22)) 

Penjelasan 

jEStt sli : Mengangkat pandangan. 

: Merendahkannya. 

i-iS j* USU-jSj : Meski yang kau temukan cincin 
besi. 

: Berlalu pergi. 


j-* 5^ 5t Csfej g-il -h\\ 

gjj Jp U : Jls 

•Lui jJj jJjl «iU AUi :jj-J «wJ&i feA i\ji 

(j-jj <_>L o”\ i— AsS” IV :<j 

Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi ^ 
melihat bekas kuning pada diri Abdurrahman 
bin Auf, maka beliau bertanya, "Apa ini?" 
la menjawab, "Wahai Rasulullah, saya baru 
menikahi wanita dengan mahar emas seberat 
biji kurma." Lalu beliau bersabda, "Semoga 
Allah memberkati pernikahanmu, adakanlah 
walimah meski hanya dengan menyembelih 
seekor kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Doa 
untuk pengantin (57)) 

Penjelasan 

'J\ : Bekas za’faran dan minyak wangi 
pengantin wanita lainnya melekat pada 
pakaiannya tanpa ia sengajamengenakannya, 
karena disebutkan dalam kitab Shahih; 
mengenakan za'faran dilarang bagi kaum 
lelaki, lelaki juga dilarang bersikap lembek 
karena merupakan tanda kaum wanita, lelaki 
dilarang menyerupai wanita. Inilah yang 
benar terkait makna hadits di atas. 
;ijS:Nau/afadalahtungkufamiliarbagimereka, 
mereka menafsirkannya dengan lima dirham 
emas. Menurut tekstual perkataan Abu 
Ubaid, Abdurrahman bin Auf menyerahkan 
lima dirham. Abu Ubaid menyatakan bahwa 
saat itu tidak ada emas, yang ada hanya lima 
dirham yang disebut nawat, seperti halnya 
disebut empatpuluh uqiyah. 


527 



Pi % ’ Walimah adalah makanan yang 

dibuat untuk jamuan pernikahan, berasal dari 
kata walim yang berarti menyatukan, karena 
saat itu suami-istri bertemu. Pendapat lain 
menyatakan, makna aslinya adalah lengkap 
dan menyatunya sesuatu, kata kerja walim 
adalah awlama. 


KEUTAMAAN MEMERDEKAKAN 
BUDAK KEMUDIAN MENIKAHINYA 

HADITS KE-900 

4JJl 4)1 5l ^41 "'** 

SIjAJI 

‘pAj 4i& 45)1 4)1 gj «5^9 «jJiij 

«oJJ» £j)l Ulj JjI 
5)3 ‘j5*> gfl-j aI 3 lE Al 4)1 gj 
*jdlj 41& 4il 4)1 gi 1*1 jIUS) g&j 

Qj 4lc- 4)1 4)1 gj ,X*3 

isljj lij l!j 1 4ul : JlJ oji)l 

: jll uSlS 14^ £1*4 »G*I j»J5 *4 U«j 

j-juS- 1^ -U^ rlpul «jLgJUil jjl f^Jl 

£j?«9 (ojlfr lilljwsta : JIS (jSaatl ^ju) 

<>? (jj^' 4 j 1 gi G : JUl <&>■* 'spA 

cjj a!a^ i> 5>-li lijW oi«s uJbSi :J\J 

‘fpj tP» g^' d\ j4-j ^ gi 

<g> C%b ilirtO 4>o C%Ja£t 4)1 gi G : JUl 

5«» :JV5 <1U S ^1115 *£$ Sx4» 


aJlc> 4)1 gill Uli 

: Jl) Ia^C ^g*Jl 4>' :JG «jJuy 

.l4>jj3J pAj 4-ifr 4)1 giJl l^dEctd 

«If U ii : Jll 1^1*1 U tyf- bl G :Cotf 4) JUfl 

jj 5^ 1^1 J4 jsj 

j4 gSJi ‘jlLi ^0 ij 1435*13 cjUju f 1 
: JLai ( a> ^ w D ^4"fr 4J)1 

j-llG p JJJ Jijll ji*9 *Ulaj Ja43j 4 j *y?4li 
ai J^) p(^i Ja^ll Ji>j 
(J^3 <UlJj Cal^l (Imo>> I^miI^kS :Jli ( JjpJl 
4)1 4)1 

(*«ll J l» :*^La)l i_jbT A : j iSjUJI 

Anas bin Malik s» meriwayatkan bahwa ketika 
Rasulullah ^ dalam perang Khaibar, kami 
melaksanakan shalat Shubuh di sana ketika 
hari masih sangat gelap. Lalu Nabi ^ dan 
Abu Thalhah mengendarai tunggangannya, 
sementara aku membonceng Abu Thalhah. 
Nabi melewati jalan sempit di Khaibar 
dan saat itu sungguh lututku menyentuh paha 
Nabi $£. Lalu beliau menyingkap sarung dari 
pahanya hingga aku dapat melihat paha 
Nabi ^ yang putih. Ketika memasuki desa 
beliau bersabda, "Allahu Akbar, binasalah 
Khaibar dan penduduknya) Sungguh, jika 
kami mendatangi halaman suatu kaum, 
maka (amat buruklah pagi hari yang dialami 
oleh orang-orang yang diperingatkan itu. 
(Asf-Shaffat: 177)." Beliau mengucapkan itu 
tiga kali. 

Anas bin Malik melanjutkan, (saat itu) orang- 
orang keluar untuk bekerja. Mereka lantas 
berkata, "Muhammad dan bala tentaranya 
datang!" Kami pun menaklukkan mereka, 


528 



para tawanan lantas dikumpulkan. Kemudian 
datanglah Dihyah Al-Kalbi seraya berkata, 
"Wahai Nabi Allah, berikan aku seorang 
wanita dari tawanan itul" Maka Nabi % 
berkata, "Pergi dan bawalah seorang 
tawanan wanita." 

Dihyah lantas mengambil Shafiyyah binti 
Huyay. Tiba-tiba seseorang datang kepada 
Nabi jg dan berkata, "Wahai Nabi Allah, 
Tuan telah memberikan Shafiyyah binti Huyay 
kepada Dihyah! Padahal dia adalah wanita 
yang terhormat dari suku Ouraizhah dan suku 
Nadhir. la hanya pantas untuk Tuan." Beliau 
lalu bersabda, "Panggillah Dihyah dan wanita 
itu." Maka Dihyah datang dengan membawa 
Shafiyyah. Tatkala Nabi melihat Shafiyyah, 
beliau berkata, "Ambillah tawanan wanita 
selain dia!" 

Lalu Nabi memerdekakan wanita tersebut 
dan menikahinya. 

Tsabit berkata kepada Anas bin Malik, "Apa 
yang menjadi maharnya?" Anas menjawab, 
"Maharnya ialah kemerdekaan wanita itu, 
beliau memerdekakan dan menikahinya." 
Saat berada di perjalanan, Ummu Sulaim 
merias Shafiyyah lalu menyerahkannya 
kepada Nabi $g§ saat malam tiba, sehingga 
jadilah beliau sebagai pengantin. Beliau 
lalu bersabda, "Siapa saja dari kalian yang 
memiliki sesuatu hendaklah ia bawa kemari." 
Beliau lantas menggelar hamparan terbuat 
dari kulit, lalu berdatanganlah orang-orang 
dengan membawa apa yang mereka miliki. 
Ada yang membawa kurma dan ada yang 
membawa keju. 

Anas mengatakan, "Aku kira ia juga 
menyebutkan sawiq (makanan yang dibuat 
dari biji gandum dan adonan tepung 
gandum). Lalu Nabi mencampur makanan- 
makanan tersebut. Dan itulah walimah 
Rasulullah 


(H R. Bukhari, Kitab: “Shalaf (8), Bab: Masalah 
berkenaan tentang paha (aurat apa bukan) 
( 12 )) 

Penjelasan 

: Terletak sejauh delapan barid dari 
Madinah. 

i\j& : Shalat Shubuh. 

: Kegelapan di akhir malam. 
d£>-& : Maksudnya menjalankan hewan 
tunggangan. 

«jdj £ : Jalanan Khaibar. 

Sjlfr : Secara paksa atau secara berdamai. 
Jy&v, SjuL : Dua kabilah Yahudi Khaibar. 

: Kata ini digunakan untuk muzakkar 
dan mu’annats selama kedua mempelai 
berada dalam pesta pernikahan, jamaknya 
‘urus untuk pengantin lelaki, dan 'ara'is 
untuk pengantin wanita. 

: Hamparan dari kulit. 

: Makanan terbuat dari jelai dan 
gandum. 

: Mencampur atau membuat. 

Uli : Makanan terbuat dari kurma, keju, dan 
samin, kadang kejunya diganti tepung. 
fJUj iwt : Yaitu makanan 

pernikahan, berasal dari kata walim yang 
berarti menyatukan, disebut demikian karena 
suami-istri bertemu. 


HAD1TS KE-901 

j\3 :j\J wU£. 4jjl {cfcj -V\ 

yA IjiLi l j 4jjl ^0 


529 



Jjai «_jL \l i_jbS” : j (,£jU"dl 

(M*> 

Abu Musa m berkata, "Rasulullah 
bersabda, 'Siapa yang memiliki budak 
wanita lalu memberikan hak-haknya dan 
bersikap baik kepadanya kemudian ia 
memerdekakannya lalu menikahinya maka 
baginya dua pahala.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pembebasan budak" 
(49), Bab: Keutamaan mendidik dan 

mengajari budak perempuan (14)) 

Penjelasan- 

13& : Ia nafkahi, berasal dari kata: iks. ju-jll 
artinya seseorang memenuhi kebutuhan 
orang-orang yang menjadi tanggungannya. 

: Pahala nikah dan mendidik, dan pahala 
memerdekakan. 


PERNIKAHAN NABI DENGAN ZAENAB 
BINTI JAHSY, TURUNNYA PERINTAH 
HIJAB» DAN KETETAPAN 
WALIMAH ’URSY 

HADITS KE-902 

Al j* 0 U :JVl i0\ -<K 

jp pi' ^ Jp 

sUwS |Jjjl (Ul j ) 
(iLl) jl_j IA <— >bS” AY ^gjUvJI <^i-\) 

Anas m berkata, "Nabi sSg tidak pernah 
mengadakan walimah dengan seorang 
pun dari istri-istrinya sebagaimana walimah 
yang beliau adakan atas pernikahan beliau 
dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan 


walimah dengan menyembelih seekor 
kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Mengadakan walimah walaupun hanya 
dengan satu ekor kambing (68)) 

HADITS KE-903 

U) ijls tdj ‘ts> <u)l tiUU jj^l — VT 

AJIjI LmJj a JLP 4jjl Ajjl 

ju «1 yi*)ai j»jA)l \co ‘j*?'?' 

&\j Uii U$£> iilS Ja lilj 

« yij Joiij pil Uli ipV3 cUi 

lild aJL£> 4A)1 j’sji)! 

Oj^-\i cJL*j cJLUajll tl^ilS p 

‘Ijil^jl ai pfil 0j Ulc- aill ^ill 
U>lfui-1 JD\I ijiol c%Jbli Jl* 
S 1 #Ia &J\ \$i) &\ jjill s&jj 



*->L A :i— 5jj— tT c_jb£” 'i# :j 

(^(^Ojrt^N)^ 

Anas bin Malik as berkata, "Ketika Rasulullah 
^5 menikahi Zainab binti Jahsy, beliau 
mengundang orang-orang, lalu mereka 
menikmati hidangan. Kemudian mereka 
duduk dan berbincang-bincang. Lalu beliau 
mengubah posisi seakan-akan ingin berdiri, 
namun orang-orang tidak juga berdiri. Ketika 
beliau berdiri maka orang-orang pun ikut 
berdiri. Setelah itu tiga orang duduk lagi. 
Nabi ^ datang dan hendak masuk ke kamar 
Zainab, namun orang-orang masih tetap 
duduk-duduk. Setelah itu mereka berdiri dan 
beranjak pergi." 


530 



Anas berkata, "Lalu saya mengabarkan 
kepada Nabi bahwa mereka sudah pergi. 
Kemudian beliau masuk dan saya mengikuti 
beliau masuk, lantas beliau menurunkan kain 
tirainya antara saya dengan beliau. Allah 
'Azza Wa Jalla menurunkan (ayat): Wahai 
orang-orang yang beriman. Janganlah kalian 
masuk ke rumah Nabi.... (Al-Ahzab: 53)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Ahzab (33) Bab: Firman-Nya: "Janganlah 
kalian masuk ke rumah nabi..." (8)) 


HADITS KE-904 

flfrl UI :J\! -VI 

4l)l «iifr ^JU-4 (yi ^1 0^ 

&\ CSiji filj iuJl 

Juu j»ULlaJJ J«\i)l Icoi 
Ajp 4&I *3)l Jjlj ^Ujjl 

tfjiJl fl3 U JUU «JU*5 lab» 

aJi» aUI alsI 

fj ci^al& #].;>> oU <Aab» 

0djlaf fft lili 4 *a Cut>^3 ffil 

uaU <QliJ! Ajb» C-JbjJj 

03 fft hU (lab» Cuifjj iA-iilc- ¥#»■ 
(_aU»u^l Jljii* «!£w AJaJj 

liV» Jlu 4Jfll Jji «— >U of U13* V* ^ (jjjliJI *>f>l) 

(Ijyiiili 

Anas sss berkata, "Aku adalah orang yang 
paling paham dengan hijab. Ubai bin 
Ka'b pernah menanyakannya kepadaku. 
Rasulullah jg£ menjadi pengantin dengan 
Zainab binti Dahsy. Beliau menikahinya 
di Madinah. Beliau mengundang para 


shahabat untuk menghadiri jamuan makan 
setelah siang hari. Rasulullah jH kemudian 
duduk bersama beberapa orang setelah 
orang-orang pergi. Rasulullah jj| lalu berjalan 
pergi dan aku mengikutinya sampai di depan 
pintu kamar Aisyah. Beliau mengira bahwa 
para shahabat sudah pulang, maka aku pun 
mengikuti beliau keluar tapi ternyata mereka 
masih duduk-duduk di tempat mereka. Beliau 
lantas kembali masuk ke dalam dan aku 
tetap mengikuti beliau untuk yang kedua 
kalinya. Sampai ketika di depan pintu kamar 
Aisyah, beliau kembali keluar, dan aku tetap 
mengikutinya. Dan ternyata mereka semua 
telah pergi, kemudian beliau memasang 
hijab antara aku dengannya, lalu turunlah 
ayat hijab." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Makanan i" (70), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Bila kamu selesai 
makan, keluarlah kamu" (59)) 

Penjelasan--- -- 

ot*J-U u*$l jLkf : Karena turunnya ayat hijab. 


HADITS KE-905 

:jll «iUU -V® 

j£S «^Ju* f I oU j£| lil «j ‘uie- 4jjl 

AUl :J13 j»=5 |»1 m3 

IjfcJUt? ^1 (j cJUi3 J A-U-& 

Zjjjti jjuj aIIc. lx)l AJJl jJ 

<Ja|l J J * j *Jl OJuaS C«JJ»3 

tAiJl l^ cJLtfjld t&j} 4 OJu^ll 

: JUl p IfLi? JUi 1 $j cJiHall 

:j\i olii 4 ^13 fiil: ^ 4 


531 



f^6 ^ S** 

«lii U l$J jli ^a Jj t£.*u jt l ilUl Jt 4 jJu 


Jj"S “*■*£ 5j^ ^ Sjjikfi- oji^ Jfrju Jip- p 

J?5 (X p—' JjjS'il ; (*4 

t>* ffe ^ rS' J > ■ $ 

p j£fct cjif j : j\l JjiSpCj *jo JOJ 


tO\yp^>\ j£ pl^jj <uifr 4JJl ^\Ja 

i\£** j! fJSj :oiij «yl g, c4->j 

134*^' ^ 3i3 i>j!3 J^-is 

^ 4-j^) :JJ£> jij 

•^16^.5* ^ jl fi=»J 5ij5 

flUE 1^9 IJliolI li| j^=Jj 

5^' tiik $ f^=»^ 3j Slj 

(J^l iS^^i ^ ^13 p^*a«i* ^L-i* 

^43 5*^ ^ 41)1 J_j*4 f AiJ 


I^UmI Jvu,& 

(cra^ <-A# :^KJI <->\£ 'W :j iSjUbil Aj-^i-i) 


Anas bin Malik m berkata, "Apabila berjalan 
di dekat rumah Ummu Sulaim, Nabi jg biasa 
mampir untuk memberi salam kepadanya. 
Ketika Nabi menikahi Zaenab, Ummu 
Sulaim berkata kepadaku, 'Bagaimana 
jika kami memberi hadiah kepada Nabi 
W Aku jawab, 'Silahkan saja/ la pun 
mengambil kurma, samin, dan susu keju, 
lalu dimasak dalam kuali. Kemudian dia 
menyuruhku membawanya ke tempat Nabi 
M- Nabi menyuruhku meletakkan kuali itu dan 
menyuruhkan memanggil beberapa orang 
yang beliau sebut namanya, serta memanggil 
siapa saja yang aku temui di jalan. Aku 
laksanakan semua perintah itu, kemOdian 


aku kembali ke rumah. Dan ternyata, rumah 
sudah penuh dengan tamu undangan. 

Aku melihat Nabi meletakkan tangan 
beliau di atas makanan yang ada dalam 
kuali sambil berkecumik berdoa. Kemudian 
beliau mempersilahkan sepuluh orang untuk 
makan. Beliau mengingatkan mereka untuk 
berdoa menyebut nama Allah ketika makan 
dan mengambil makanan yang terdekat. 
Begitulah keadaannya hingga semua selesai 
dan bubar. Akan tetapi, ada beberapa orang 
yang masih tinggal untuk berbincang-bincang. 
Aku pun merasa risau dengan mereka. Nabi 
kemudian keluar ke bilik istri-istri beliau, dan 
aku pun mengikuti beliau. Lalu aku berkata, 
'Mereka sudah keluar/ Nabi segera kembali 
masuk rumah dan menurunkan tabir. Belum 
sempat aku keluar, beliau membaca ayat: 
Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah 
kalian masuk rumah Nabi jgj kecuali diizinkan 
kepadamu untuk suatu makanan tidak untuk 
menunggu masaknya, tetapi jika dipanggil 
masuklah, dan bila selesai makan bubarlah, 
dan jangan bersantai untuk bicara-bicara, 
sebab yang demikian itu mengganggu Nabi 
lalu ia malu kepadamu, sedang Allah tidak 
malu untuk menerangkan yang haq. (Al- 
AJizdb: 53)." 

Anas mengatakan bahwa ia menjadi pelayan 
Rasulullah j$jj selama sepuluh tahun. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: Hadiah 
untuk walimah (68)) 

Penjelasan 

o : Di sisinya. 

: Tungku dari batu. 

J>£ : Penuh. 

\fixZS : Berpisah. 

jlicf : Aku sedih karena mereka tidak keluar. 
o£?i.l : Tempattinggal ummahatul mukminin. 
jL4=J cpjj : Kecuali mendapat izin, 
tfj : Mashdar dari kata fU£Jl artinya mendapat 
makanan, maksudnya janganlah kalian 


532 



menunggu-nunggu makanan saat dimasak, 
hingga ketika menjelang matang kalian masuk. 

: Berpencarlah dan keluarlah dari 
rumah beliau. 

6] : Menunggu dan mengobrol. 

6K : Karena mempersempit rumah 
beliau, juga keluarga beliau. 

: Malu untuk mengusir kalian. 


PERINTAH UNTUK MENGHADIRI 
UNDANGAN 

HADITS KE-906 

tUjlfr #)l 'JJL y ole- doA> -VI 

efcl \l\ :j\I «jJuy <Ul 4&1 Jjpj 5t 

Wjl' o»- v'# v ' V^ ■' v 

Abdullah bin Umar m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Dika salah seorang 
dari kalian diundang menghadiri walimah, 
hendaklah ia datang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" {67), Bab: Wajib 
menghadiri undangan walimah (71)) 

HADITS KE-907 

5 ^ iii tilfr &\ Coa> -VY 

4All lli SjiSM 3JS <£|yU)l iJjoj 

Jbkwfj 4JJl 

JL«i S ytjJl jdjj j* v'# Vt r^IScJI ’W (JTjUJI 

( Jj-jjjj -dlt {S a£- 


Abu Hurairah s& berkata, "Nabi j£| bersabda, 
'Seburuk-buruk jamuan adalah jamuan 
walimah yang hanya dihadiri oleh orang- 
orang kaya, sementara orang-orang miskir 
tidak diundang. Siapa yang tidak memenuhi 
undangan, sungguh ia telah bermaksiat 
kepada Allah dan Rasul-Nya ^j§." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Barang 
siapa yang tidak menghadiri undangan maka 
ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul - 
Nya (72)) 

Penjelasan 

fU£lt : Maksudnya di antara makanan 
terburuk, & di sini diperkirakan, karena di 
antara makanan ada yang lebih buruk lagi 
dari makanan yang dimaksud. 

IjcSIt jyj : Yaitu tidak memenuhi undangan. 


WANITA YANG DITALAK TIGA TIDAK 
BOLEH DINIKAHI LAGI OLEH SUAMI 
HINGGA DINIKAHI OLEH LELAKI 
LAIN, DIGAULI, DICERAI, DAN MASA 
IDDAHNYA HABIS 

HADITS KE-908 

Af-lij »\y>\ OZl»’ :cill «A-tilC’ CoA>- -\*A 
CUS* :cJUl tjJu iy aJlC’ <U)I ^9 £c^}\ 

coli Cj^iSjai ifrllj Ilfr 
Jif <ui Uj! tjjjjll ^ D-PjJl 

<J> ^ JJ gggiS 0' 

Jjjuj jj 

tjUJU -dli-j (oAJLC- 

(Jl £L*S Sll _^so UI G : jlil a! &\ j&j 

AUl -cc> aj ^4^- U t» jJb 


533 



Sil+i i~A> r Of ^jUdl 

Aisyah m berkata, "Istri Rifa'ah Al-Qurazhi 
datang menemui Nabi jgg lalu berkata, 'Aku 
hidup berkeluarga bersama Rifa'ah lalu ia 
menceraikan aku dengan talak tiga lalu aku 
menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, 
namun ternyata ia lemah syahwat. Beliau 
pun berkata, 'Apakah kamu mau kembali 
kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sampai kamu 
merasakan madunya dan ia merasakan 
madumu/ 

Saat itu Abu Bakar sedang duduk di dekat 
beliau, sedang Khalid bin Said bin AI-'Ash 
berada di pintu menunggu diizinkan masuk, 
lalu ia berkata, 'Wahai Abu Bakar, apakah 
kamu mendengar apa yang dikatakan 
perempuan ini di hadapan Nabi 3^?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (67), Bab: 
Persaksian orang yang biasa menipu (3)) 

Penjelasan 

‘d\y\ artinya, seorang 

lelaki mentalak istrinya begitu saja. Makna 
asli mabtut thalaqaha adalah membuat 
istrinya tidak bisa rujuk, ada juga yang 
menyebutkan oJi dengan alif menurut 
salah satu dialek. 

ojUi : Ujung kain yang tidak disulam, 
mereka menyamakan kemaluan lelaki 
dengan bulu mata karena kecil, lembek, dan 
tidak bisa ereksi. 

d&il jjijj IskLi jjjoj : Kiasan untuk 
berhubungan badan, kenikmatan 
berhubungan badan disamakan seperti 
nikmat dan manisnya madu. Pendapat 
lain menyatakan, ‘usailah adalah air mani 
lelaki, nutfah juga disebut * usailah , dengan 
demikian kata ini bukan majaz karena kata 
ini disamakan seperti tetesan madu, atau 
kata ‘asal (madu) aslinya bisa berbentuk 
mudzakkar dan mu'annats. Adanya kata ini 


disebut dalam bentuk tashghir {‘usailah) 
sebagai isyaratsebagiankecil dari kenikmatan 
yang didapatkan. 


HADITS K.E-909 

«tfSb &y>\ 

Alifr ibl j-i ji-Lj fjllai 

jjVi 

Aisyah meriwayatkan bahwa ada 

seorang lelaki menalak tiga istrinya. Lalu 
wanita tersebut menikah lagi, dan dicerai lagi 
oleh suaminya yang baru. Nabi pun ditanya, 
"Apa ia boleh dinikahi lagi oleh mantan 
suaminya yang pertama?" Beliau menjawab, 
"Tidak, sampai suami barunya itu merasakan 
madunya sebagaimana suaminya yang 
pertama merasakan madunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Talak " (68), Bab: 
Pendapat yang membolehkan talak tiga (4)) 

DOA KETIKA BERJIMAK 

HADITS KE-910 

4&! ^0 -W 

O&S" Ol jJ lil :j «J—y 4^1c- 

^Jdl «Obi liiil 

jl (j \ • j « > > jiU |ij b* jOiamJI 

IjuI 0 S j$ai p «Sjj 

'M J*jM 4* L- vb v» =c KJI ^ ™ 4 

(4*t jl 


534 



Ibnu Abbas m berkata, Nabi jg bersabda, 
"Sekiranya seseorang menggauli istrinya 
membaca: Ya Allah, jauhkanlah aku dari 
setan dan jauhkanlah setan dari apa yang 
Engkau rezekikan kepada kami. 

Lalu mereka ditakdirkan mendapat keturunan 
dari hasil hubungan itu, atau mereka 
dikaruniai anak, ia tidak akan diganggu oleh 
setan selamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Ucapan 
yang diucapkan seorang laki-laki ketika 
mendatangi istrinya (66)) 

Penjelasan - 

iUi g!: : Menggauli istri atau budak. 

U£i}j U i : Kata U disebut untuk yang 
berakal, karena u di sini bermakna sesuatu, 
sama seperti firman Allah s&, “ Dan Allah 
lebih mengetahui apa yang dilahirkannya 
itu." (Ali ‘Imr&n: 36). 

jii p : Yaitu melahirkan. 
uJjS $ : Dalam hubungan badan tersebut. 


BOLEH MENYETUBUHI ISTRI DARI 
DEPAN ATAU BELAKANG ASALKAN 
BUKAN DI DUBUR 

HADITS KE-911 

:j\l 4JJl j»\ s? -\\\ 

jji-l jJjll £l>- j* 131 :Jji3 
tj I |L4=u^>- Ijsli ^£=>jCS) cJjib 

<_Aj r^ :S jiiJ\ 'ijy* S : : j 

(«j^ll (j^aJ j^jLi) 

Jabir s» berkata, "Orang-orang Yahudi 
berkata, 'Apabila seseorang menggauli 
istrinya dari belakang, maka mata anaknya 
akan juling/ Lalu Allah menurunkan ayat; 


Istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka 
datangilah ladang kalian dari mana engkau 
kehendaki. (Al-Baqarah: 223)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsit " (25), Surat: Al- 
Baqarah (2), Bab: Wanita-wanita kalian 
adalah ladang-ladang kaiian (39)) 

Penjelasan 

Wjj ot : Yaitu menggauli kemaluan istri dari 
belakang. " Isteri-isterimu adalah (seperti) 
tanah tempat kamu bercocok tanam, maka 
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu 
itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (Al- 
Baqarah: 223). Yaitu, datangilah mereka 
seperti kalian mendatangi tanah yang ingin 
kalian tanami dari sisi manapun yang kalian 
inginkan, kalian tidak dilarang mendatangi 
dari arah tertentu. Makna ayat; gaulilah 
merekadarisisimanapunyangkalian inginkan 
dengan syarat sasarannya sama, yaitu tempat 
untuk bercocok tanam. Ini termasuk kiasan 
lembut dan sindiran yang bagus. Dibatasi 
dengan bercocok tanam sebagai isyarat 
bahwa tempat untuk menanam benih tidak 
boleh dilalui hanya karena syahwat, karena 
tujuan utama pergaulan ini adalah menyiram, 
bukan menuntaskan syahwat. 


HARAM MENOLAK KEINGINAN SUAMI 
UNTUK JIMAK 

HADITS KE-912 

jlS :j\3 tAJLC- 4jbl ojjji (J>) “W 

Slp C i\j 131 :pSjj aJl fr 4jjl £gUl 

£>>> J*- \ 

tiuL lij i_A, Ao 'W : j 


535 



Abu Hurairah m berkata, "Nabi bersabda, 
'Apabila seorang istri meninggalkan tempat 
tidur suaminya pada malam hari, malaikat 
akan melaknatnya hingga ia kembali (ke 
tempat tidur suaminya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Jika 
wanita tidur dengan menjauhi ranjang 
suaminya (85)) 

Penjelasan--- 

s>5-Ui : Meninggalkan tempat tidur suami lalu 
suami marah karena hal itu sementara si istri 
zalim. 

«MSuI 1 1 : Para malaikat pencatat amal 
atau malaikat lain yang ditugaskan untuk itu. 
^3 Ji : Dari perilaku meninggalkan suami. 


HUKUM *AZL 

HAD1TS KE-913 

cg? U}*' £* 

(AjjJtJl UJlf- 

4Ail :Ul9j £l UijU 

slilUaj 4}L*I ^1 U j$\ jJu-j aJLa 

^ U ii U :JU 9 ‘dUi 

*^l (iji (Jl 

(j l kuall Sjjfr v_jU rr itSjlill ijhS' U :j tSjUJI K>.ji. t) 

Abu Sa'id meriwayatkan, ia berkata, "Kami 
pernah keluar bersama Rasulullah jg pada 
perang Bani Mushtahaliq, kemudian kami 
berhasil menawan para wanita dari ketorunan 
Arab. Kami tertarik dengan para wanitanya 


hingga kami merasa ingin memilikinya, tapi 
kami akan membuang mani kami keluar 
('azl). Lalu kami saling berkata, 'Apa kita 
akan melakukan 'azl sementara Rasulullah 
ada di tengah-tengah kita dan kita belum 
menanyakannya kepada beliau.' Akhirnya 
kami bertanya kepada beliau tentang 
masalah ini. Beliau menjawab, 'Sebaiknya 
kalian tidak melakukannya. Sebab, tidak ada 
satu bibit pun yang akan jadi hingga hari 
Kiamat kecuali pasti akan jadi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Bani Musthaliq (32)) 

---Penjelasan 

J>i3t : Mencabut zakar dari kemaluan 
istri sebelum mengeluarkan air mani demi 
menghindari kehamilan, apakah ini boleh 
atau tidak? 

fcjjjl : Tidak memiliki suami atau istri. 
j>il l&it : Takut budak wanita kami punya 
anak karena akan menghalangi si budak wanita 
tersebut dijual, karena kami menyukai harga. 
jjiiiS H $ p.4alfc U : Maksudnya tidak 
mengerjakan hal itu tidak wajib bagi kalian, 
atau 'i di sini zaidah (tambahan), maksudnya 
tidak kenapa kalian melakukan hal itu. 

«lli : Jiwa. 

: Dalam ilmu Allah. 

Z& C£j Ml : Di alam nyata, karena apa yang 
Allah takdirkan, pasti terjadi. 


HADITS KE-914 

4A)I 4A)l tjyu 

IyA U ttStf OjJJiisJ jlisajjjl :j\il tjdlLj 

££ 'l/l &»Ua)I pgi «Jl && ii-i 

(J>J\ U, M :^SJ\ vbS' ’W :J *,.>!) 


536 



Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kami 
mendapatkan tawanan, lalu kami melakukan 
'azl. Maka kami menanyakannya kepada 
Rasulullah jg. Beliau bersabda, 'Apakah 
kalian benar-benar melakukannya?' Beliau 
mengatakannya hingga tiga kali. Beliau 
melanjutkan, 'Tiada suatu bibit pun yang 
ditetapkan jadi hingga datangnya hari 
Kiamat, kecuali ia pasti jadi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah i" (67), Bab: 'Azl 
(96)) 

Penjelasan 

Uli Uli* : Yaitu wanita-wanita yang kami 
dapatkan dari orang-orang kafir sebagai 
tawanan dalam perang Bani Musthaliq. 

Jj^u : Mencabut kemaluan sebelum air mani 
keluar karena tidak menginginkan anak 
dari si ibu atau khawatir si budak wanita 
tersebut tidak bisa dijual karena statusnya 
telah menjadi ummul walad, atau untuk 
menghindari banyaknya tanggungan bagi 
yang tidak punya banyak rezeki, sehingga ia 
menginginkan sedikit anak agar tidak terlalu 
terbebani nafkah. 

h$S oteil j l £jl? iill j* U : Baik kalian 

melakukan ‘azl atau tidak, sehingga ‘az/ yang 
kalian lakukan tidak ada gunanya, karena 
ketika Allah telah menakdirkan menciptakan 
anak, air mani kalian akan mendahului 
kalian, sehingga upaya apapun tidak akan 
membawa hasil. 


HADITS KE-915 

Jjju :j\5 «i L& M ji l>- -Mo 

(jyi Vt : C KJI V bS* IV *^>\) 


3abir berkata, "Ketika kami melakukan 'azl, 
Al-Oui^an masih turun." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: 'Azl 
(96)) 


537 




BAB 17 
SUSUAN 


MAHRAM DARI SUSUAN SAMA 
DENGAN MAHRAM DARI KETURUNAN 

HADITS KE-916 

t^\ C&j doa®- -\Y\ 

<UJl 4A)l 51 (jJu^ aJue- 4JJI 
J >3 ^13 5^ jJu«j 

G cJiii cJii ivai®» OvJ 3 

*Uai®- £j) U Mi # 1 JI 4ii Jjlij 

(j l«Xto 4Jjl U C-JUid 

AjLfr 4 Jd! 4 jJl Jj*aj JUi :cJlI tdLj*J 3 _ 
cJUi (ifrUijM ^0 jLtfi» jUj) U Mi oljl rjiliy 
(iftlSjM & C> &Mi 6 ^ jJ 

jJuy 6 s^- *&' oy*o jGlijJp j>S 

oiSl jJl U pjjSt 51 (jLxj 

Jc <_Aj V lObl^Jj) c->bS* ot : j (jjUiJl 

(^■..U^UJ^USt 

Aisyah, istri Nabi gjj meriwayatkan bahwa 
Rasulullah padarsuatu hari ada bersamanya. 
Saat itu ia mendengar suara seorang laki-laki 
minta izin masuk rumah Hatshah. 


Aisyah berkata, "Lalu hal itu aku katakan 
kepada Rasulullah jg, 'Wahai Rasulullah, 
ada laki-laki yang minta izin masuk ke 
rumah baginda?' Rasulullah $3 berkata, 'Aku 
mengenal laki-laki itu, ia adalah paman 
Hafshah dari jalur susuan.'" 

Aisyah «8 berkata, "Seandainya si fulan 
(pamannya karena sesusuan) masih hidup, 
ia boleh masuk menemuiku?" Rasulullah ^ 
bersabda, "Ya, benar, karena mahram dari 
jalur susuan sama seperti mahram dari jalur 
keturunan (kelahiran)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksiaan" (52), Bab: 
Persaksian terhadap saudara kandung dan 
sepersusuan penuh (7)) 

Penjelasan 

»\j \ : Aku mengiranya. 

: Lam di sini artinya ‘an (dari), maksudnya 
dari pamannya. 

*jc JiS : Apakah ia boleh masuk menemuiku. 
jjSjSi & '■ Yaitu seperti yang diharamkan 
karena nasab. 


539 



SUSUAN MENJADIKAN SUAMI YANG 
MENYUSUI SEBAGAI MAHRAM BAGI 
YANG DISUSUI 


HADITS KE-917 


:cJ\d &\ 
jji! UjJu j yliuJl Q\ _p-l £jill 5i'Cl 
a) <])i! :cJJLs 
UI #1^1 (J) U «j»!**} 4jj! 

jmaaaJI Sl^ai ! j£saJj j jA 

:aJ cJjlS &*$£> 4Ml ^2)1 J^Jld 

^wj^aM u,\ 1^1 ^Ls\ aju! tSy^j U 
Aill £gi)l JUS dililai 5^ 

U :cJi dllfr jjjiU jl dU£a Uj :jju»5 aIIc- 

Or^j J* cr y 51 

Aila «iJ i^XSI :J\1S jjjoaull oly»l 

dL**j coj5 «dllp 

«jL ^ i yy. TT : jwisJI *\# lSjUvJI A^i-1) 

Oj-j I jii-Jj 'j!) Jji 


Aisyah mengisahkan, "Aflah, saudara Abui 
Qu'ais datang meminta izin untuk menemuiku 
setelah turun ayat hijab. Abui Qu'ais adalah 
ayah Aisyah dari susuan. Lalu aku jawab, 
'Saya tidak akan mengizinkan Aflah masuk 
menemuiku hingga saya meminta izin 
Rasulullah ^ terlebih dahulu. Karena bukan 
saudara Abui Qu'ais yang menyusuiku, tapi 
istrinya yang menyusuiku/ 

Setelah Rasulullah ^ datang, saya berkata, 
'Wahai Rasulullah, Aflah saudara Abui Qu'ais 
datang minta izin untuk menemuiku, namun 
saya tidak mengizinkannya sebelum meminta 


izin kepadamu/ Maka Nabi ^ bersabda, 
'Kenapa kamu tidak mengizinkan pamanmu?' 
Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, bukan ia 
yang menyusuiku, tapi istri Abui Ou'aislah 
yang menyusuiku/ Lalu Nabi jg£ bersabda, 
'Izinkanlah ia, karena ia pamanmu, maka 
kamu akan beruntung/" 

(HR. Bukhari, Kitab:" Tafsir (65), Surat: Al-Ahzab 
(33) Bab: Firman-Nya: ", Jika kamu melahirkan 
sesuatu atau menyembunyikannya" (9)) 

Penjelasan - 

uojj : Kata-kata yang diucapkan 
orang Arab namun bukan hakikatnya yang 
dimaksudkan, karena makna kata-kata ini 
adalah kau menjadi miskin. Pendapat lain 
menyatakan; maknanya; akalmu lemah jika 
kau mengatakan seperti itu, atau kau akan 
menjadi miskin jika kau tidak melakukannya. 


HADITS KE'918 

:C*H5 AUl AJ^W — 1 WK 

Ja s ^‘\ ^ fjp WS&\ 

s\y\ :j\S dUi lJLSj rcJuii dllfr UI} 

AJJi J \y*tj dUS ^c. oJ \h :cJU3 jjJu 

£)jjl c^Jji (S JJU9 :ju! (jjLlj aJx- AjJl ^9 
Jc. uL V :oW*A)I or : j tfjUJI <*->!) 

uA-oSll 


Aisyah «s berkata, "Aflah meminta izin 
kepadaku namun aku tidak mengizinkannya." 
la berkata, "Kenapa kamu berhijab dariku 
padahal aku ini pamanmu?" Aku katakan, 
"Bagaimana bisa (engkau sebagai 
pamanku)?" la menjawab, "Istri saudaraku 
telah menyusuimu." Aisyah berkata, "Lalu aku 
tanyakan hal ini kepada Rasulullah ig, dan 


540 



beliau bersabda, 'Aflah benar, izinkanlah ia 
masuk/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksiaan" (52), Bab: 
Persaksian terhadap saudara kandung dari 
sepersusuan penuh (7)) 


Penjelasan 

Ini menunjukkan, labanul fahl 
mengharamkan, suami wanita yang 
menyusui laksana ayah bagi anak susuan, 
dan saudaranya laksana paman bagi anak 
susuan. 


HARAM MENIKAHI PUTRI SAUDARA 
SESUSUAN 

HADITS KE-919 

: 4JJi gjllc- 

H ci 4 ifLj aZs. &\ ^ j\3 

(Jt 

Jft olf V or £,UJt 

( v y^l£UJI jV USl 

Ibnu Abbas m berkata, "Nabi berkata 
tentang putri Hamzah, 'Dia tidak halal bagiku 
karena apa yang haram karena susuan 
itu sama dengan apa yang haram karena 
keturunan, dan ia adalah putri saudara 
sepersusuanku/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksiaan " (52), Bab: 
Persaksian terhadap saudara kandung dan 
sepersusuan penuh (7)) 


HARAM MENIKAHI ANAK TIRI DAN 
SAUDARA ISTRI 

HADITS KE-920 

4JU! G cJJ :cJ\l 

:cii bU jii\3 :j\S ftClL cJb ji 

dU C~J :cJt5 

j# Sl IJjJ :J15 ^>1 «iUi 

&«JUi i\ :Jll uJaifr dlll ^jiJb :iiJJ ^ 

‘(J ci>- U JjSSO p ji : fJU :cJi 

^£=aJlIj jy&jfU Sll caIjjJ l&Glj 

ro : C KJI vbS' w :,i *^s-i) 

Ummu Habibah ^ berkata, 'Wahai 
Rasulullah, adakah Anda berhasrat pada 
putri Abu Sufyan?' 

Beliau balik bertanya, 'Aku harus berbuat apa 
memangnya?' 

Aku berkata, 'Menikahinya/ 

Rasul bertanya, 'Apakah kamu menyukainya?' 
Saya katakan, 'Aku tidak ingin jika 
kebaikanmu kunikmati sendiri; saya ingin 
agar kebaikanmu juga dinikmati saudariku/ 
Beliau bersabda, 'Sesungguhnya ia tidak 
halal bagiku/ 

Aku berkata, 'Telah sampai berita kepadaku 
bahwa Anda tengah meminang/ 

Beliau bertanya, 'Maksudmu, putri Ummu 
Salamah?' 

Aku menjawab, 'Ya/ 

Beliau bersabda, 'Meski bukan anak tiriku, 
ia tidak halal bagiku. Tsuwaibah telah 
menyusuiku dan juga ayahnya. Untuk 


541 



itu, jangan kalian tawarkan anak-anak 
perempuan dan saudari-saudari kalian 
padaku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah i" (67), Bab: Anak- 
anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu 
(26)) 

Penjelasan 

: Isim fa’il dari kata kerja akhlahu, 
artinya ia mendapatinya dalam keadaan 
kosong, fahuwa mukhlin, wal mar’atu 
mukliyah, ini termasuk salah satu makna 
pola afalu, seperti ahmadtuhu artinya 
saya mendapatinya dalam kondisi terpuji, 
maksud «CiiL adalah aku tidak ingin kau 
hanya memiliki istri aku saja (aku ingin kau 
memiliki istri-istri lain). 

J 'J : Ia tidak halal bagiku, karena itu 
namanya menyatukan dua wanita bersaudara 
(dalam ikatan pernikahan). 

J dJi U j4=>S : Yaitu, putri Abu Sufyan 

tidak halal bagi Nabi sg karena dua sisi; ia 
adalah anak tiri Nabi Sg dan ia adalah putri 
saudara sesusuan beliau. 


SU5UAN YANG MENJADIKAN 
MAHRAM IALAH SUSUAN 
YANG MENGHILANGKAN KELAPARAN 

HADITS KE-921 

:cJ\J «Ujlfr AUl liolft -W 

: «j ^ 

C :Jll ££ :cjj Ijjft iiLilc’ \j 

Ujl3 


Jfr i_j\j V or : j 4a^l) 

Aisyah berkata, "Nabi jg menemuiku saat 
di sampingku ada seorang laki-laki. Beliau 
bertanya, 'Wahai Aisyah, siapakah orang 
ini?' Aku menjawab, 'la saudara sesusuanku.' 
Beliau bersabda, 'Wahai Aisyah, lihatlah 
orang-orang yang menjadi saudara-saudara 
kalian, karena susuan yang menjadikan 
mahram ialah susuan yang menghilangkan 
kelaparan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksiaan" (52), Bab: 
Persaksian terhadap saudara kandung dan 
sepersusuan penuh (7)) 

Penjelasan 

: Dari nazhar, artinya berfikir dan 
merenung. 

5 * UU#! u!j» : Fa’ ta'liliyah (alasan), 
berdasarkan sabda, “Perhatikanlah saudara- 
saudara kalian," maksudnya tidak semua 
lelaki yang disusui ibu-ibu kalian menjadi 
saudara-saudara kalian, karena syarat susuan 
adalah karena maja’ah, maksudnya susuan 
yang mengharamkan (baca; memberikan 
status mahram) secara syar’i adalah susuan 
yang memperkuat badan dan mengganjal 
rasa lapar. Ini hanya berlaku pada saat kecil 
sebelum mencapai usia dua tahun. 


542 



BAB 18 

ANAK MILIK MAJIKAN 
DARI BUDAK WANITA 


HADITS KE-922 

isu m :cJlJ «iiolc -W 

tlife JUl ^ iiij i*&J 
(Si -H* <,£' 4&I Ij 

:4ju»j «U* JVlj ciiil iil 

6*^55 i? i|' U*!3* jp •‘JJ J^ij 'i ‘c£' 

AJ»ft AJJl 4JJl Jj*uj JJlaiS 
jJjll «i*£ Ij till j£ :<Jl*J <X^m IIaj I 4 I& 

U ALj ij*uU jAIaJJj gii^JJ 

Ja3 sS^u) oy jLh A*ij CUj 
Ci* 4A* 1 ' »'j r* '•• W :j «JjUJI 

(<iLCj A^fej 

Aisyah ® mengisahkan, Sa'ad bin Abi 
Waqqash berselisih dengan Abdu bin 
Zam'ah dalam perkara seorang anak. Sa'ad 
berkata, "Wahai Rasulullah, dia ini anak dari 
saudaraku Utbah bin Abi Waqqash yang 
bersumpah kepadaku bahwa dia adalah 
anaknya. Perhatikanlah kemiripannya!" 

Abdu bin Zam'ah berkata, "Wahai Rasulullah, 
ini saudaraku yang dilahirkan di atas tempat 
tidur ayahku dari hamba sahayanya." 


Rasulullah |g pun memperhatikan 
kemiripannya, beliau melihatnya mirip sekali 
dengan Utbah. Namun, beliau bersabda, 
"Anak itu milikmu wahai Abdu bin Zam'ah. 
Anak itu milik si pemilik ranjang (suami) 
sedangkan untuk pezina baginya batu 
(rajam). Berhijablah engkau darinya, wahai 
Saudah binti Zam'ah." Sejak itu Saudah tidak 
pernah melihatnya lagi. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jua/ beir (34), Bab: 
Membeli, menghibahkan dan memerdekakan 
budak dari kafir harbi (1 00)) 

Penjelasan 

<v5 & : Saudara Saudah, Ummul 

Mukminin. 

: Yaitu ia berwasiat. 

iljil : Nasab anak dihubungkan pada si 
pemilik tempat tidur; suami atau tuan. 

: Si pelaku perzinaan. 

‘J^A : Sia-sia, ia tidak punya hak atas anak. 
Uij oJL ;Sp U Ha K gr&-\j : Yaitu sebagai anjuran 
dan langkah antisipasi, karena jika tidak 
demikian, nasab dan status saudara Abd bin 
Zam’ah dengan Saudah secara zhahir syariat 
berlaku, karena Abd terlihat mirip sekali 
dengan Utbah. 


543 



HADITS KE-923 

Al 5ji)l «JjjA SS^- -\W 
<— o-LiJ ilJJl : J15 «jJu *»j 

ijjiljjil -Jjll «_>U \A : l yai\jii\ A# :j 

(S>t jt c~jlS" » jp. 

Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi %, 
beliau bersabda, "Anak adalah milik pemilik 
ranjang (suami atau tuan dari sahaya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Faraidh" (85), Bab: Anak 
adalah milik pemilik ranjang, baik merdeka 
atau budak (18)) 

MENGENALI TANDA ANAK 

HADITS KE-924 

Al (Jj-jj :cJ\l -Wi- 

:J\JU jjbj oli ALc> Al 

jio ^yJUil l^j^- 5l (A Ij 

Lhfr jjt 4 fljiM djujJ iiUtff 

}ja l^kiu ^ai*il oli 51 :jul tUfslISl ojoj 

(oi£lii)t <— »U H :jbSl ^ill i 7 >\sS' Ao ^jUJl 

Aisyah mengisahkan, suatu hari Rasulullah 
menemui kami dalam keadaan gembira, 
lantas beliau berkata, "Wahai Aisyah, 
tidakkah engkau lihat Mujazaz Al-Mudliji 
menemuiku lantas ia memandang Usamah 
bin Zaid dan Zaid yang sedang berselimut, 
kepala keduanya tertutup dan telapak kaki 
keduanya terlihat?" 

Lantas beliau bersabda, "Telapak kaki- 
telapak kaki ini merupakan bagian satu 
dengan yang lainnya." 


(HR. Bukhari, Kitab: " Faraidh " (85), Bab: Ahli 
silsilah keturunan (31)) 

Penjelasan 

jj 5 g) Jilll : Zaid ini adalah Zaid bin Haritsah. 
iZLj : pakaian. 

j* : Tercipta dari sebagian yang lain. 


BERAPA LAMA SUAMI TINGGAL 
DENGAN ISTRI YANG GADIS DAN 
JANDA SETELAH AKAD 

HADITS KE-925 

ji-^ll lil aImJI : jli tj-il - Wo 
lilj <1 ami IajU£> ^iSl <<-»*Ii)l 

I Mt) |kj Ujdft f II? Ij^Jl jjp Uwiil jyjJ 

Wjp 

Anas as berkata, "Sunahnya bila seorang 
lelaki mempoligami istrinya yang janda 
dengan seorang gadis, ia tinggal bersama 
(istrinya yang masih gadis itu) selama 
tujuh hari, baru kemudian membagi-bagi 
(malamnya). Dan bila ia menduakan istrinya 
yang masih gadis dengan seorang janda, ia 
tinggal bersama istri barunya (yang sudah 
janda) selama tiga hari, baru kemudian 
membagi-bagi (malamnya)" 

(HR. Bukhari, Kitab: "N/toh" (67), Bab: Apabila 
janda menikahi perjaka (101)) 

Penjelasan 

ilill 5 * : amalan yang dimaksud marfu' 
melalui ijtihad Anas bin Malik. Makna hadits; 
amalan ini menghilangkan rasa malu dan 
menumbuhkan cinta kasih. Untuk gadis 



perawan waktunya ditambah, karena ia lebih 
pemalu. 


PEMBAGIAN HARI DAN MALAM DI 
ANTARA PARA ISTRI 

HADITS KE-926 

Jp jlci cJS' :cJlS iJai- -<\n 

4jji 51^3 

(jl*J <UJl Jjjil 1*15 Sl^Jl 

C r*5 ^ i* tSjio (S^? ^ ,>• JSj 3 ) 
U :cJl9 (liLlt S^i cjjt 

V^i v vb*-^' s jlj— - rr : obS" K> :J grjUJI A»^-t) 
((o*i» »1^3 <>* 

Aisyah & berkata, "Saya selalu cemburu 
kepada setiap wanita yang menyerahkan 
dirinya kepada Rasulullah jgs" 

Saya juga katakan, "Apakah patut seorang 
wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika 
Allah menurunkan ayat: Kamu boleh 

menangguhkan (menggauli) siapa yang 
kamu kehendaki di antara mereka (istri- 
istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa 
yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang 
kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari 
perempuan yang telah kamu cerai maka 
tidak ada dosa bagimu" (Al-Ahzab: 51). 
Saya (Aisyah) berkata, 'Saya melihat Rabb- 
mu sangat cepat memenuhi keinginanmu.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Ahzab (33) Bab: Firman-Nya: "Kamu boleh 
menangguhkan menggauli siapa yang kamu 
kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu)" 
(7)) 


Penjelasan 

jlc! : Dari kata ghirah, yaitu cemburu dan 
harga diri. 

isjf U : Aku tidak mengira. 

.31)6 tj % : Selain bersegera memenuhi 
keinginanmu tanpa menunda-nuda. 


BOLEH MEMBERIKAN GILIRAN 
KEPADA MADUNYA 

HADITS KE-927 

l Sjfth»' : jli tgUaP ££> jjI doA» -WV 

JUi u-9 jCa oj&- u£ 

«jkLwj <uLfr 4J1 jJ-w» gJkjh : jjillfi. 

Slj Sll l^iJu lili 

jiJu«3 aAc- aUI julc> Ajll 

ois-ljJ jLJu S/J 

oL t obS” ’W 

Atha' berkata, "Kami pernah menghadiri 
jenazah Maimunah bersama Ibnu Abbas di 
Sarif, lalu Ibnu Abbas berkata, 'Ini istri Nabi 
3§. Jika kalian mengangkat peti mayatnya, 
maka jangan sampai bergoncang dengan 
keras, tapi pelan-pelanlah. Sebab, Nabi 
M mempunyai sembilan orang istri, beliau 
membagi hari-hari kepada delapan orang, 
sementara kepada yang satu orang tidak." 1 
(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Kebanyakan Wanita (4)) 

---Penjelasan 

Sji 'S : Ummul Mukminin binti Harits Al- 
Hilaliyah. 

1 Yaitu, Saudah binti Zum'ah, karena ia telah memberikan 
jatah malamnya kepada Aisyah ttt . 


545 



: Sebuah tempat sejauh duabelas mil dari 
Makkah, di tempat iniiah Nabi m menggauli 
Maimunah. 

\+iJ£ : Tikar dimana ia diletakkan di atasnya 
setelah ia meninggal dunia. 

SI 5 : Jangan kalian menggerak- 
gerakkannya dengan keras, tapi berjalanlah 
membawa jenazahnya dengan kecepatan 
sedang, karena kesuciannya setelah ia 
mati masih tetap bertahan, sama seperti 
kesuciannya saat ia masih hidup. 

: Sembilan istri yang berada dalam ikatan 
pernikahan beliau; Saudah binti Zam’ah, 
Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah, Zainab 
binti Jahsy, Ummu Habibah, Juwairiyah, 
Shaifyah, dan Maimunah. 
sjLj-Iji ’^Jki Sj : Yaitu Saudah, ia menghadiahkan 
malam gilirannya kepada Aisyah. 


SUNAH MENIKAHI WANITA YANG 
TAAT BERAGAMA 

HADITS KE-928 

■£i)l (sgj -W A 

: jld «jUJij 4-ifr 4JJl 

olL 'J&fe 

jMju cojS 

^ J* '» ^ , ' v S&M *ey*J> 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
& beliau bersabda, "Wanita dinikahi 
karena empat hakhartanya, keturunannya, 
kecantikannya, dan karena agamanya. 
Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya 
kamu akan beruntung." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Sekufu 
dalam agama (1 5)) 

Penjelasan 

Empat hal. 

: Karena ketika si istri memiliki harta, 
mungkin tidak membebankan nafkah 
pada suami dan lainnya di luar batas 
kemampuannya. 

Ifeii-j : Karena kemuliaannya, makna 
asli hasab adalah kemuliaan para leluhur 
dan kerabat, diambilkan dari kata hisab 
yang berarti menghitung, karena ketika 
membanggakan diri, orang menyebut-nyebut 
keutamaan dan kemuliaan para leluhur dan 
kaum mereka. 

t $2 % : Keindahan dan kecantikan diharuskan 
dalam segala sesuatu, khususnya pada wanita 
yang menjadi pendamping dan teman tidur. 
4*211 : Pilihlah wanita yang memiliki 

agama. Makna hadits; yang patut bagi 
mereka yang memiliki harga diri dan agama, 
agama harus menjadi pusat perhatian dalam 
segala hal, khususnya untuk sesuatu yang 
akan bertahan lama dan besar bahayanya. 
Karena itulah Nabi jlg memilih standar ini 
berdasarkan sisi yang paling ditekankan, 
lalu memerintahkan untuk meraihnya yang 
merupakan puncak pencarian dan pemilihan. 
Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dicari 
mengandung nikmat dan faedah besar. 

3ljb dJjj : Kedua tanganmu miskin jika 
kau melanggar apa yang diperintahkan 
kepadamu. Tariba ar-rajulu artinya 
seseorang menjadi miskin. Ini adalah kata- 
kata yang sering terucap namun bukan 
hakikatnya yang dimaksud. 


546 



SUNAH MENIKAH DENGAN GADIS 

HADITS KE-929 

^ jAif. 

4-jlfr 4Jil 4J)1 Jj*4j Jl2i :JIS 

U : JUl Laj Co-jj5 :cJlO Co-jjjj U 

J£j j£?) ojGt JIS Oli 

jul ‘j£o <iUi :(alljl 

«i : jj^} JjI>- Cjuui 

4Jjl> SU :jjLlj aIIc- Al 4&I jjij 

«iLcS^J 

(ol-iiJI gj^jj \- :£-KjJI <_^ 'W : j <£,U«JI <»->-5) 

tabir bin Abdullah as berkata, "Aku sudah 
menikah." Rasulullah |gj bertanya, "Wanita 
bagaimana yang kamu nikahi?" Aku 
menjawab, "Aku menikahi seorang janda." 
Beliau bertanya, "Mengapa kamu tidak 
menikah dengan seorang gadis, sehingga 
kamu dapat bermain-main dengannya?" 

Aku pun menuturkan hal itu pada Amru bin 
Dinar, lalu Amru berkata, "Aku mendengar 
tabir bin Abdullah mengatakan, Rasulullah 
bersabda padaku, '(Mengapa bukan) wanita 
yang masih gadis, sehingga kamu dapat 
bermain-main dengannya dan ia pun dapat 
bermain-main denganmu?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menikahi janda (1 0)) 

---Penjelasan 

iSjIjJUJj ii)I U : Yaitu perawan-perawan. 

: Mashdar dari kata mula'abah, riwayat 
lain menyebut lu'ab, artinya liur. Ini 
mengisyaratkan untuk menghisab lidah 


dan bibir istri perawan, dan ini terjadi saat 
bercumbu rayu dan berciuman. 

l£c5t5 «2,1 * Su : Inilah alasan menikahi 
perawan, karena cinta kasih yang sempurna 
ada di sana, di samping wanita janda 
kadang hatinya masih tertambat pada suami 
pertama, sehingga cintanya tidak sempurna, 
tidak seperti gadis perawan. 


HADITS KE-930 

‘U 4 I £■ 4JJ1 4JJ1 jLL Ji ISjS- -W* 

‘Ollj ^5 j| oUj ^-4 jiyj £jl <2Ujb :j\l 
4J)I ^0 4j)l J \ytij Q jul <Laj ol>l 

: JUi :cJJi ^ 0 - \a Co-Jjj 4J1& 

4 jjI> ^45 :jlS Uaa Jj :cJi Uu 1 

(Jll 4S^Uk>J 

3|j (Oljj iijjj tilLb 4J)I Ju£- 51 cJuii 
£>53 9 1^1 j' oi y 

J1 43)1 j]j\j : JUi jfcit 

•! >1 C)jC- \t :C>1 a i.v H 

MjJ 

tabir bin Abdullah as meriwayatkan, 
"Ayahku wafat dan meninggalkan tujuh atau 
sembilan anak perempuan. Oleh karena 
itu, aku menikah dengan seorang janda. 
Rasulullah ig bertanya kepadaku, 'Apakah 
kamu sudah menikah, wahai tabir?' Aku 
menjawab, 'Sudah.' Beliau bertanya lagi, 
'Dengan gadis atau janda?' Aku menjawab, 
'Dengan janda/ Beliau bertanya, 'Mengapa 
kamu tidak menikah dengan gadis sehingga 
kamu dapat bermain-main dengannya dan ia 
dapat bermain-main denganmu. Kamu dapat 


547 



bergurau dengannya dan ia juga dapat 
bergurau denganmu?* Aku pun berkata 
kepada beliau, 'Abdullah (ayahku) telah 
meninggal dan meninggalkan banyak anak 
perempuan. Aku tidak suka menghadirkan 
untuk mereka seorang (istri) yang seperti 
mereka (sama-sama gadis). Oleh karena itu, 
aku menikahi seorang wanita yang dapat 
mengurus dan membimbing mereka.' Beliau 
bersabda, 'Semoga Allah memberkahimu, 
atau memberimu kebaikan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: * Nafkah i" (69), Bab: 
Bantuan istri untuk suaminya perihal anak 
( 12 )) 

Penjelasan 

4>l ZZ L. : Maksudnya ayahnya. 

j*iLj:Yaitumasihkecil,belumberpengalaman 
dalam banyak hal. 

: Sudah berpengalaman dan mengetahui 
banyak hal. 


HAD1TS KE-931 

^ 4^3 : ‘ 

jp cJJutJ llils Uli tSjji. aIIp «Uli 

cJsJll j* ££ \j Jm 

U :J13 tjibiUj a^Lc- «ml ajjI 4^3^ ISI lili 
UUl?uu 

AJjU" ^3 : j\l LIS Jj :UJ3 LIj ,»1 cUjjj 
Ulii Uaoi uld : jli .(iUc-Sljj 
(54 i£l ljJL»>JkS J»- ljl$J#l : jul 

Ama JI ArtfciJl 1*-** - * 

(jJjJI <_Ji> <_>L \f\ 'W «».^>.1) 


Jabir m berkata, "Aku pernah bersama 
Rasulullah -dalam suatu peperangan. Dalam 
perjalanan pulang aku terburu-buru memacu 
untaku. Seorang pengendara pun menguntit 
di belakangku. Ketika aku menoleh, ternyata 
ia adalah Rasulullah 3g£. Beliau bertanya, 'Apa 
yang membuatmu tergesa-gesa?' Aku jawab, 
'Karena aku baru saja menikah.' Beliau 
bertanya lagi, 'Dengan gadis atau janda?* 
Aku menjawab, 'Janda/ Beliau bertanya, 
'Mengapa tidak dengan gadis sehingga 
kamu dapat bercanda dengannya dan ia 
dapat bercanda denganmu/ 

Ketika sudah dekat, kami pun mempercepat 
agar segera sampai. Beliau lantas bersabda, 
'Pelan-pelan, agar kalian sampai pada 
malam hari (setelah shalat Isya) sehingga 
yang kusut rambutnya dapat bersisir dan 
agar mereka bisa mempersiapkan diri/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Meminta anak (122)) 

Penjelasan--- 

$ : Perang Tabuk. 
uilS : Kami pulang. 

: Lamban. 

lilljJy U : Apa yang menyebabkanmu terburu- 
buru? 

o-yu c/ : Baru saja menikahi seorang 
wanita. 

Stp : Kenapa kau tidak menikahi. 
hj\Z : Perawan. 

: Rambut acak-acakan dan berdebu, 
hiill : Yaitu menggunakan silet 

untuk menghilangkan bulu-bulu yang 
diperintahkan untuk dihilangkan, maghibah 
adalah wanita yang ditinggal suaminya. 

: Nashab sebagai dorongan, 
maksudnya hendaknya engkau berhubungan 
badan, atau jangan sampai kau lemah untuk 
berhubungan badan, karena yang dimaksud 


548 



adalah dorongan untuk memiliki anak. Ada 
yang bilang, "Lelaki paling cerdas adalah 
lelaki yang memiliki anak-anak cerdas.” 
Ibnu Al-Arabi menjelaskan, kays artinya akal, 
seakan Nabi menganggap menginginkan 
anak sebagai tindakan berakal. 


HADITS KE-932 

#11 <U\ alfr iLIjS- -<\rc 

thjP’ 3. cuS' : Jl! 

4&1 ^31 Jl3 «Cfrtj y tfijtl 

(iuli U :Jld 'fju :cJjj JjU- :JUj tjillj 

Jj*3 UIjI :cJi 

t <uj| 3 j> -^ 9 4^ji P 

CoyjS : j \5 jjuijj aIIc. 4X11 4^ 4 A»I 

:JVi Laj Jj :cJ£ Laj pl 1 ^=u :jll :C-ii 

o£>l 451 :cJl5 oLcS^j AJjl»- 

Cw»-li 

cJ>jj 1^4 ‘f ^ eijl ui :j\S 
3 -? |Lu :cJi <3Sjt ^ul :J\| ju 

fJuj 4IL& ftl 4*» 4&I JJ-I3 f-o fi «u3)t 

4j A 9u»*Jl 4i Vm9c3 (»1jlxJU (^O 

{Jo :cJls iSJtjJ : j\3 0^vlw3l o\j Jp 

cJLi-Jki JioU <2LL*V £jLj : j\l 

jSb 46 jj* jj 5jX ji ic*Jy*3 

£al : jlii «cJj ( J»> cJiJd&j ll 4^;^ 
jllj ^ SJj 5^1 cJi 4 
4i*J dtfj tdUufr : jll 4JU (^1 jkjul 



uljJi *l yw uL VI Llbf rt 

C^-b 

Dabir bin Abdullah m mengisahkan, "Aku 
pernah bersama Nabi jg dalam suatu 
peperangan, untaku berjalan lambat dan 
kelelahan. Kemudian Nabi $8j menghampiriku 
dan memanggil nama, 'Dabir/ 

Aku menyahut, 'Ya/ 

Beliau bertanya, 'Kamu kenapa? 

Aku menjawab, 'Untaku berjalan sangat 
lambat dan kelelahan hingga aku tertinggal/ 
Kemudian beliau turun dan memukul 
untaku dengan tongkat beliau lalu berkata, 
'Kendarailah/ Aku pun mengendarainya. 
Sungguh aku melihat unta itu mengikuti 
Rasulullah jg. Beliau kemudian bertanya 
kepadaku, 'Apa kamu sudah menikah? 
'Sudah/ jawabku. 

Beliau bertanya lagi, 'Dengan gadis atau 
janda? 

'Dengan janda/ jawabku. 

Beliau berkata, 'Mengapa tidak dengan 
seorang gadis sehingga kalian dapat saling 
bersenda gurau/ 

Aku menjawab, 'Aku memiliki saudara- 
saudara perempuan yang masih kecil. 
Karenanya, aku menikah dengan wanita 
yang dapat menyatukan mereka, menyisir, 
dan membimbing mereka/ 

Beliau berkata, 'Kamu sekarang akan 
datang kepadanya. Bila kamu sudah sampai 
kepadanya, bersungguh-sungguhlah dalam 
usaha mendapat keturunan/ 

Kemudian beliau bertanya, 'Apa kamu akan 
menjual untamu? 

Aku jawab, 'Ya/ Beliau pun membeli untaku 
dengan satu uqiyah. Rasulullah ^ tiba 
sebelum aku tiba. Aku tiba pada pagi hari. 
Aku datang ke masjid dan aku mendapati 


549 



beliau di pintu masjid, lalu bertanya, 'Kamu 
baru tiba?' 

'Ya,' jawabku. 

Beliau berkata, 'Tinggalkan untamu, masuk 
ke dalam masjid dan shalatlahl' 

Aku pun masuk ke masjid lalu shalat. 
Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk 
menimbang satu uqiyah untuk beliau. Lalu 
Bilal menimbang satu uqiyah untukku dengan 
timbangan yang akurat. Kemudian aku pergi 
meninggalkan beliau. Setelah itu beliau 
berkata, 'Panggilkan Tabir untukku/ 

Aku katakan, 'Beliau mengembalikan unta itu 
kepadaku, padahal tidak ada yang lebih aku 
benci dari unta itu/ Beliau berkata, 'Ambillah 
untamu dan uqiyah itu untukmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jual Beli" (34), Bab: 
Membeli hewan dan keledai (34)) 

Penjelasan 

: Lelah dan letih, a’ya ar-rajulu awil ba’ir 
fil masyi (orang atau unta letih berjalan), kata 
ini digunakan dalam bentuk lazim (transitif) 
dan muta'addi (in transitif). 

JJiU U : Bagaimana kondisimu, apa yang 
terjadi denganmu hingga kau terlambat? 
aJ 4«£ : Menariknya. 

: Dengan tongkat bagian atas 
melengkung seperti tongkat komando, 
dipersiapkan penunggang untuk memungut 
barangnya yang jatuh. 

: Aku mencegahnya. 

: Menyisir rambut mereka. 

: Mendatangi istrimu. 

: Nashab sebagai dorongan, 
kays adalah hubungan badan . Ibnu Al-Arabi 
menyatakan, Nabi sg§ mendorong untuk 
berhubungan badan, karena mandi selepas 
berhubungan badan ada pahalanya. 


WASIAT SABAR MENGHADAPI 
WANITA 

HADITS K.E-933 

AUl j 51 «Jjys» -WT 

ifej} 1 £ ojiHUi i# d; jij 

& 

(.LjJI £. sljljkll VS •'V :<j gjjUJI *»>t) 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Wanita itu bagaikan 
tulang rusuk yang bengkok. Bila kamu 
paksa untuk meluruskannya, kamu akan 
mematahkannya. Dan jika kamu bermesraan 
dan menurutinya, maka kamu dapat 
bermesraan, namun padanya terdapat 
kebengkokan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Bersikap lemah lembut terhadap wanita (79)) 

Penjelasan 

: Tulang memanjang yang ada di sisi 
tubuh berbentuk bengkok (tulang rusuk), 
kata ini mu'annats. 

6j : Jika kau ingin meluruskannya. 

: Para ahli bahasa menjelaskan, ‘awaj 
artinya sesuatu yang terlihat, sementara 
'iwaj artinya sesuatu yang tidak terlihat 
seperti pendapat dan perkataan. Hadits ini 
menunjukkan untuk memperlakukan wanita 
secara lembut dan baik, sabar menghadapi 
akhlak mereka yang melengkung alias 
tidak lurus, tabah menghadapi kelemahan 
akal mereka, larangan mencerai mereka 
tanpa sebab, dan tidak ada harapan untuk 
meluruskan mereka. 


550 



HADITS KE-934 

aJLc- <Ud! «SJjJa -W. 

4&b 5^ (>* : J^ 

Jjili- ^|ili l^j>- «LlliU ioJl>- 

o ^ ‘®*^i ^ ^c-i 513 *£*? & 

t fcz\ Jjj |L3 e'iSy jJJ ilJu c%J&i 

\j^>- gLwjJlj 

(»UJU iUj» V L A« :^0 "'V ij <£,UJ1 ^>5) 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi ^j, 
beliau bersabda: 

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari 
Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. 
Pergaulilah wanita dengan baik, 
sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang 
rusuk. Dan bagian tulang rusuk yang paling 
bengkok adalah bagian paling atas. 3ika 
kamu (paksa) meluruskannya, niscaya kamu 
akan mematahkannya. Namun, jika kamu 
membiarkannya, ia pun tetap bengkok. 
Karena itu pergaulilah wanita dengan penuh 
kebijakan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Wasiat 
untuk wanita (80)) 

Penjelasan 

: Yaitu aku perintahkan kalian. 

\j£. jliill, : Maka terimalah perintahku terkait 
para wanita, karena istisha' secara zhahir 
adalah permintaan, namun ini bukan yang 
dimaksudkan. Kata-kata ini mungkin saja 
khitab umum, maksudnya hendaklah kalian 
salingmemerintahkanuntukmemperlakukan 
wanita dengan baik. 

jLo j* : Tulang rusuk yang bengkok, sehingga 
mereka tidak siap untuk dimanfaatkan selain 
mempergauli mereka dengan baik dan sabar 


menghadapi akhlak mereka yang bengkok 
alias tidak lurus. Kata tulang rusuk digunakan 
untuk sesuatu yang bengkok, maksudnya para 
wanita diciptakan dengan kecenderungan 
membengkok, seakan mereka diciptakan 
dari asal usul yang bengkok. Pendapat lain 
mengatakan, maksudnya wanita pertama, 
Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Adam. 

: kata ini disebut untuk menguatkan 
makna patah (maksudnya meluruskan 
tulang bengkok akan justru membuatnya 
patah), atau untuk menjelaskan bahwa Hawa 
diciptakan dari bagian tulang rusuk yang 
paling bengkok, seakan beliau mengatakan, 
bahwa mereka diciptakan dari tulang rusuk 
paling atas, dan tulang rusuk bagian ini paling 
bengkok. 

Jj \ fJ : Ini anjuran untuk mempergauli 
wanita dengan baik, sabar menghadapi akhlak 
mereka yang bengkok alias tidak lurus, dan 
mustahil meluruskan akhlak mereka, karena 
usaha seperti ini akan membuat orang hilang 
kesempatan untuk memanfaatkan mereka, 
padahal tak seorang pun tidak memerlukan 
wanita agar merasa tenang kepadanya 
dan memanfaatkannya untuk keperluan 
penghidupan. Penyair bilang; 

Wanita adalah tulang rusuk bengkok yang 
tidak bisa kau luruskan 
Ketahuilah! Meluruskan tulang rusuk adalah 
mematahkannya 

Apakah kau menyatukan kelemahan dan 
kemampuan di atas cinta? 

Bukankah aneh dengan kelemahan dan 
kemampuan wanita 

Penyair ini seakan mengatakan bahwa 
bersenang-senang dengan wanita 
hanya bisa dilakukan dengan bersabar 
menghadapinya. Al-Ghazali berkata, "Hak 
seorang istri yang wajib bagi suami adalah 
si suami menggaulinya dengan cara yang 
patut dan berakhlak baik terhadapnya.” 


551 



Ia berkata, "Berakhlak baik terhadap istri 
bukanlah menahan diri untuk menyakitinya, 
tapi sabar menghadapi perilakunya yang 
menyakitkan, sabar menghadapi kebodohan 
dan amarahnya demi meneladani Rasulullah 
karena istri-istri beliau sering bertanya 
kepada beliau, dan ada juga di antara 
mereka yang menjauhi beliau hingga malam 
hari. Lebih dari itu, seorang lelaki bisa 
meningkatkan kesabaran untuk menghadapi 
perilaku menyakitkan istri melalui cumbu 
rayu, karena jurus inilah yang menyenangkan 
hati para wanita.” 


membusuknya daging. Sejak saat itu, daging 
mudah membusuk. 

U»-j5 Jit cfi : Karena Hawa merayu Adam 
untuk memakan buah yang dilarang, 
hingga sifat seperti ini menular ke anak-anak 
keturunannya, hingga setiap wanita nyaris 
tidak terhindar dari sifat berkhianat terhadap 
suami, entah dengan perbuatan ataupun 
kata-kata. 


HADITS KE-935 

£ji)l tilc- 4&1 (jOj Sjjji &\ ~\To 

j^lpl g y :J\! ifLj 

oljL« (oT jii. o\j \ :»L«Sl V **-j»-t) 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi $ 5 , 
beliau bersabda: 

"Seandainya bukan karena perbuatan Bani 
Israil, maka daging tidak akan membusuk dan 
seandainya bukan karena Hawa (istri Nabi 
Adam), tentu wanita tidak akan mengkhianati 
suaminya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Penciptaan Adam Shalawatullahi 'Alaihi dan 
keturunannya ( 1 )) 


Penjelasan 

jLiSlt >14 ^ : Yaitu daging tidak membusuk. 
Dalilnya disebutkan dalam riwayat dari 
Qatadah; Bani Israil menyimpan daging 
Salwa padahal mereka dilarang dari hal 
itu, akhirnya mereka dihukum dengan 


552 



BAB 19 
TALAK 


HARAM MENTALAK ISTRI YANG 
SEDANG HAID TANPA RIDANYA. BILA 
TERJADI, TALAK SAH TAPI HARUS 
RUJUK 


HADITS KE-936 


Ail t\ <> j X fr — 

4&1 4JJI J4.& Jp J ^\y>\ 
4jiil oUliM aJlp 

adI (Jlii <iiUi a «Jj» <u)i 

\ ^ ««» pj J |<>0 tjA '■ AUl 

ilii £l p t^laj p jaJ cj^iaj J.i- 
slx)l <iUsd i jl Jll jll» £li 0l3 

«lliii $ JJJaj ,*)! £ji)ly»i *|i! 

V^L JUo <il Jji vV ' U tSjUJI ^>1) 

(sjjJI \j~oa-ij (jAjilki tl—jJI p .:.aU > li' ^gdl 


Abdullah bin Umar ® meriwayatkan bahwa 
ia pernah mentalak istrinya yang sedang 
haid. Umar bin Khatthab menyampaikan hal 
itu pada Rasulullah $j£. Maka Rasulullah 
bersabda: 

"Perintahkan ia untuk merujuknya kembali, 
lalu menahannya hingga ia suci dan haid 
hingga ia suci kembali. Setelah itu, bila ia 


(Ibnu Umar) mau mentalaknya, ia boleh 
mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia 
menggaulinya. Itulah waktu untuk mentalak 
wanita sebagaimana Allah perintahkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Jalak" (68), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Hai Nabi, apabila kamu 
menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka 
dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 
dan hitunglah waktu iddah itu" (7)) 

Penjelasan 

ili ol : Setelah bersih dari haid kedua. 
JP jl p l^A£ ili 5j3 : Sebelum menggaulinya. 
. 2 L 1 : Masa iddah, yaitu ketika berada dalam 
kondisi bersih. 


HADITS KE-937 
‘ji*»’ (jJ j-iji (jt’ j+t’ 

&3 ^1/*' t3^ J'**® 

(jJLjj 4JJ1 ^>0 «J'***® 

jls {ja jllaj p tfcrjji <!)' 

(ji Co J3' iLilaSll dAJOi JCUS3 :ci3 

(,jaSU-l <*»-l ^ *->Ij t# i r >US’ IA : j ^jUJI 


553 



Yunus bin Dubair meriwayatkan, "Aku 
bertanya kepada Ibnu Umar. la pun 
menjawab, 'Ibnu Umar pernah menceraikan 
istrinya yang sedang haid. Lalu Umar 
menanyakan hal itu kepada Nabi £§• Maka 
beliau memerintahkannya untuk merujuknya 
kembali dan menceraikannya di permulaan 
masa iddahnya/ 

Aku bertanya, 'Apakah ia (istri) menunggu 
masa iddah dari perceraian itu?' la menjawab, 
'Bagaimana pendapatmu, bila ia memang 
benar-benar bodoh dan tidak tahu?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tatak" (68), Bab: Merujuk 
wanita yang sedang haid (45)) 

Penjelasan 

l&jic. jli # : Saat menjelang ‘iddah datang dan 
memasuki masa 'iddah tersebut, dan si istri 
berada dalam kondisi bersih. 

elk : Menghitung talak tersebut 
dan diputuskan talak tersebut berlaku. 
oJj* : Beritahukan kepadaku. 

6): Jika ia tidak mampu merujuk dan 
melakukan perbuatan orang bodoh. Sebagian 
menyatakan, di sini bermakna j \ , dan kata 
kerja adalah kata kerja intransitif. 


WAJIB MEMBAYAR KAFARAH BAGI 
SUAMI YANG MENGHARAMKAN 
ISTRINYA TAPI TIDAK BERNIAT 
MENTALAKNYA 

HADITS KE-938 

: jll &)l (jjfj J>\ vioji -WA 

: Cj, 

(4Lm> # 4)1 

( ' vV ’H 1« tSjUJl *^»-l) 


Ibnu Abbas m berkata tentang seorang 
suami yang mengatakan kepada istrinya 
'Engkau haram bagiku', maka ia harus 
membayar kaffarah sumpah, namun tidak 
dihitung menceraikannya. Ibnu Abbas juga 
berkata, "Sesungguhnya pada diri Rasululah 
terdapat suri tauladan bagi kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tafsir" (65), Surat: Af- 
Tahrim (66) Bab: Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi 
kamu ('l)) 

Penjelasan 

j-ljil & : Yaitu ketika suami berkata, "Ini haram 
bagiku.” Atau, "Engkau haram bagiku." 

: Harus menebus kafarat sumpah. 


HADITS KE-939 

5' Al 

vLsLo $ jju >J *II S’ 4Jdl 

UI Owtf 1 tpA AJLjI 

AjIp 4Wl jJgiJl Uiol £l 

cJS I «Jolio iiLf jj-1 3I jU- 

:jlil 4 ) cJlll tUiloi.1 jp 

lA) 

Ai J^-i u ^ jj ^ji i^jU) cJjis y Sjc-i 

ilj SjS\a J (aUI jl Ujij Ol) Ji 

j? JfUfJ jaij jl j^l 

}Llc. 

J*-l L» jJ «-’V A IA : j tSjUJl 

(oU-UlI 


554 



Aisyah & meriwayatkan bahwa Nabi sg 
pernah singgah di rumah Zainab binti Dahsy 
dan minum madu di situ. Lalu aku dan Hafshah 
saling berpesan; siapa saja di antara kita 
yang ditemui Nabi m hendaklah ia berkata, 
"Sesungguhnya aku mendapatkan bau 
maghafir. Apa Anda habis makan maghafir?" 
Beliau pun menemui salah seorang dari 
keduanya dan ia mengungkapkan kalimat 
itu pada beliau. Beliau lantas menjawab, 
"Tidak, tapi aku hanya minum madu di 
tempat Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan 
mengulanginya lagi." Maka turunlah ayat: 
Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan 
sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah.... 
hingga firman-Nya: Jika kalian berdua 
bertaubat. Yakni kepada Aisyah dan 
Hafshah... adapun kutipan ayat: Dan ketika 
Nabi berkata rahasia kepada sebagian 
istrinya.... Yakni terkait dengan sabda beliau, 
"Bahkan aku hanya minum madu." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Talak" (68), Bab: Apa- 
apa yang telah Allah halalkan bagimu (8)) 


Penjelasan - 

: Jamak maghfur, Ibnu Qutaibah 
menjelaskan, maghfur adalah getah manis 
beraroma tidak sedap. 


HADITS KE-940 

5^ :cJl3 «Ijlt 4JJI viJoi “H* 

.jfcj aJLc- aI|I Ajjl jjjj 

Jp ££ li/AU 1 

jp j* jjjus «Ajlli 

<>? » i/»' Vjl cuil » j jls* *dUS jc- ciUi 
j*i> 5^' c-lli ‘J-lc- Hlfr l^jJS 


&\j UI :cJjti Ajji» iiU pSij aIIs- 
I5U <dL* jjjJLl Aj| AjUj CCa oSJ-lJ cJuti a) 
^ :dU Jja£** iill cJ5* I : JJifl dlLo US 

dlu J^>l (jvJl £^J)I oJJt U :aJ djjii 

c«^>- :a) jyls AjJdi ££ljLj :dU 

b Col JJSJ ‘dUS JJSUy <JaSJ*Jl ilat 
.Sila 

jp f 13 U aIii^S Jjij :cJli 

US Uls dlu liji aj ^l Uj £oUI jl oSjil 

C-J5* I AJJl b aJ cJIS <L$JU 

: jll dlu i^-l ^jj| Ha :cJ\l S : jlS 

aI^ cJm : cJUl tj-lfr AjJvo 

jlS uls SdAJi aJ cJl 9 <(^l JlS \2 i JaiyJl 
jl jlS Uii dUa JL 'aJ cJIS a1a^> jl 
Sll jfcj aJlc. AAJl j^ Ajjl jjjj G :cJ\J 
: JlS AJU dU.L »l 
:I^J cJj «jJU Ajjlj #Sj*u JJaj :cJlS 

(dUAl 

Aisyah «a mengisahkan, "Rasulullah 
adalah seorang yang menyukai madu dan 
manis-manisan. Biasanya, usai shalat Ashar 
beliau menemui para istri. Beliau menginap 
di tempat salah seorang dari mereka. Beliau 
tinggal agak lama di tempat Hafshah binti 
Umar, hingga membuatku merasa cemburu. 
Aku pun bertanya mencari info hal itu, dan 
ternyata ada seorang wanita dari kaumnya 


555 



•Penjelasan 


yang memberikan madu padanya, lalu 
madu itu ia berikan kepada Nabi g§. Aku pun 
berkata, 'Demi Allah, aku benar-benar akan 
berbuat sesuatu untuk beliau/ 

Kukatakan kepada Saudah binti Zam'ah, 
'Beliau akan datang menemuimu. Bila 
beliau menemuimu, tanyakan pada beliau: 
Apakah Anda makan Maghafir?' Dan beliau 
pasti akan menjawab, 'Tidak.' Lalu katakan, 
'Lalu bau apa yang saya cium dari Anda 
ini?* Beliau pasti akan menjawab, 'Hafshah 
telah memberiku minuman madu/ Sesudah 
itu, katakan pada beliau, 'Lebah madu 
itu telah makan pohon bergetah yang 
baunya menjijikkan/ Dan aku juga akan 
mengungkapkan seperti itu, dan kamu wahai 
Shafiyyah ungkapkan pula seperti itu. 

Saudah berkata, 'Demi Allah, ketika beliau 
berdiri di depan pintu, aku pun ingin 
mengungkapkan apa yang kamu inginkan 
karena rasa takutku padamu/ Maka ketika 
beliau telah mendekat, Saudah berkata, 
'Wahai Rasulullah, apa Anda telah makan 
buah Maghafir?' Beliau menjawab, 'Tidak/ 
Saudah bertanya lagi, 'Lalu bau apa yang 
tercium dari Anda ini?' Beliau menjawab, 
'Hafshah telah memberiku minuman madu/ 
Saudah berkata, 'Lebah itu telah makan 
pohon bergetah yang baunya menjijikkan/ 
Dan ketika beliau berkunjung kepadaku, 
aku pun berkata seperti itu dan begitu pula 
di tempat Shafiyyah yang juga berkata 
seperti itu. Maka pada saat beliau menuju 
ke tempat Hafshah, Hafshah berkata, 'Wahai 
Rasulullah, maukah Anda aku beri minuman 
madu itu?' Beliau pun menjawab, 'Aku tidak 
lagi mau meminum madu itu sedikit pun?* 
Akhirnya Saudah berkata, 'Demi Allah, kita 
telah mengharamkannya/ Aku pun berkata 
padanya, 'Diamlah kamu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Talak" (68), Bab: 
Mengapa engkau haramkan apa-apa yang 
telah Allah halalkan bagimu (8)) 


: Menjilat. 

: Getah madu yang kau minum. 

: Pohon yang getahnya manis namun 
beraroma tidak sedap. 

: Takut. 

: Kami mencegahnya. 


MEMBERI PILIHAN (CERAI ATAU 
TIDAK) BELUM SAH MENJADI TALAK 
KECUALI JIKA DINIATKAN 

HADITS KE-941 

‘uic- *£i)l -\i\ 

A.JlC' 4JJI ja \ L*) tpj u rtj 

(jj : JUl Iju j I fJuy 

Sf dLl S’ yi \y>\ dJiJ 

jij :cJli tdbjjl 

Ojllj J»- : jll jaJ tcJlS 

d5ji siii && b\ ji 

(j>l cJlA3 :cJ\ 3 (UJa£- jl (\ 4 i 0 jj 

jLdlj 4JJI JUjI 'jAbhMll lift 

4JJl ^0 ^iil Jjl jii p :cJll 

C-l*i U jif j 'JSij 

H’ : u>\sf ’t» cSjUJI 

Aisyah istri Nabi $5, berkata, "Ketika 
Rasulullah ;g§ diperintahkan untuk memberikan 
pilihan (cerai atau tetap bersama) 
kepada para istrinya, beliau memulainya 



denganku. Beliau bersabda, 'Saya hendak 
memberitahukan kepadamu hal yang 
sangat penting. Oleh karena itu, janganlah 
terburu-buru menjawabnya sebelum kamu 
bermusyawarah dengan kedua orang 
tuamu.'" 

Dia (Aisyah) berkata, "Beliau tahu benar, 
kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanku 
bercerai dengan beliau." Dia (Aisyah) 
melanjutkan, "Kemudian beliau bersabda, 
'Sesungguhnya Allah berfirman: Wahai Nabi, 
katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian 
menghendaki kehidupan dunia beserta 
perhiasannya, marilah kuberikan kepadamu 
suatu pemberian, kemudian kuceraikan 
kamu dengan cara yang baik, dan jika 
kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya 
serta kampung akhirat, sesungguhnya Allah 
menyediakan pahala yang besar bagi yang 
berbuat kebajikan di antara kamu.'" 

(Aisyah) berkata, "Dalam hal apa yang 
harus saya musyawarahkan dengan kedua 
orang tuaku, sudah tentu saya menghendaki 
Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat." 
Aisyah berkata, "Kamudian, istri Rasulullah 
yang lain juga berbuat seperti yang saya 
lakukan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: Al- 
Ahzab (33) Bab: Firman-Nya: " Dan jika kamu 
sekalian menghendaki (keridaan) Allah dan 
Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri 
akhirat" (5)) 


Penjelasan 

S 6* '% : Tidak apa-apa bagimu untuk 

tidak bersegera. 


HADITS KE-942 


© jjb cJjil jl Jou \ 1 a Sl^Jl ££> 
JJUJl (Jj jij 


3 ^ 5^ oi & JjSi :cJil 

Ij^-I liLic- 4jbl j \jlij G «ju Sl 

«— »\j Y ‘jy- YT •' jwaJl 10 :j (_5jUrJl 4>y£-\) 

(o*^ AiZ j* t?jj) Jj» 


Mu'adzah meriwayatkan dari Aisyah bahwa 
Rasulullah $>j biasa meminta izin kepada 
kami jika tiba giliran beliau bersama salah 
satu istrinya setelah turunnya ayat: Kamu 
boleh menangguhkan menggauli siapa saja 
yang kamu kehendaki di antara mereka dan 
boleh pula menggauli siapa saja yang kamu 
kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini 
untuk menggaulinya kembali dari perempuan 
yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa 
bagimu. (Al-Ahzab: 51). 

Mu'adzah pun bertanya kepada Aisyah, 
"Apa yang kamu katakan kepada Nabi jg 
ketika beliau meminta izin kepadamu?" la 
menjawab, "Aku katakan kepada beliau 
bahwa jika hari itu hari giliranku, maka saya 
tidak akan memberikannya untuk yang lain." 
(HR. Bukhari, Kitab: ' Tafsir (65), Surat: Al- 
Ahzab (33) Bab: Firman-Nya: "Kamu boleh 
menangguhkan menggauli siapa yang kamu 
kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu)" 
(7)) 


— Penjelasan 

% stydl £ : Pada hari giliran salah seorang 
istri Nabi ketika beliau hendak berpindah 
ke tempat istri lain. 


557 



HADITS KE-943 


:cJll tU4i& 4)1 ii|\t -Mr 
L/^ll 4 L& 4)1 4 JJi Jj*0 GjiP' 
L*ii tuLfr <iAJ3 Jju j lll cdjjJjJj 4)1 

(»»L-j J5> J* oU o :i5^UaJI ijbS’ IA : j (jilidi 

Aisyah « berkata, "Rasulullah gj pernah 
memberikan pilihan (talak atau tidak) 
kepada kami, maka kami memilih Allah dan 
Rasul-Nya. Dan beliau sama sekali tidak 
menganggapnya sebagai talak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Orang 
yang memberikan pilihan kepada istrinya (5)) 

Penjelasan 

eUS jUS : Maksudnya pilihan. 

£ic : Talak. 


ILA*i MENJAUHI ISTRI, DAN MEMBERI 
PILIHAN (TALAK ATAU TIDAK) 
KEPADA ISTRI 

HADITS KE-944 

O*' J* ^4^ "Hl 

v-»Ua3-l yj Jli- jtl! y\ Jojl IH ci& :j\3 
id] AwA a)LuI (Jjl ^*)a**ul 1*1 
USj lili «4*1 \>A>> 

i ciljl : jvi 4 jf 4 4$\ ji jjle 

4 Ajw ojvu ju «^9 J|». 

piGy 4)1 Jp GjiUaS £hJJl ^ 
:C*Lo : JIS 4 * 04 » lilL : JL2i yA 


4 i**» j»I-« I.AA (iliLufl jl Ju y} Cw^ A)i\j 

jl C*JL>J » La tjjuu ^IS :Jld dl) i**A ^U?..‘t L*S 

jLip (^5^ d)? jJl c. ^ ijs-uc. 

Juu U C)\ 4 il\j :Jlc. jli j£j j\S Aj 

fLdj « jjil U J4I3 4 JL 3 I jjjl Jj 3 - l^a I j Lili) 
cJll SI jJ#l £LI Lili :jll tjLli U 
‘L4A UJj dU U cJjii Jll \j£j ijj' CJtll»j) 
G dU L?tft cJUl sljj I jj>\ ^dUJJsu 

dLLl 513 «col ^>-Vp JUj 3 U oUaJM Jjjl 
J»- flly ^liC' 4)1 j4> 4)1 £?*!/) 

Jj.>- aj&U oilSj ii'li |®Ui jL^i& aJoJj 

dGl a 12 G :$ JUl <aL 4U> Jp J>3 
J^j fJLy 4*lc- 4)1 4j)l J>j 
;cJii Ll 4)13 cJlil JCkt 
^3**»; 4)1 ll^Afr 

i*ji) «La < 2LJju a»Jo L aJLp ajdI 

ULI a-wjj <ul& 4)1 4A)I J_^«j «-*>> 

.(liilc JuJ) 

uuL«» ^1 ^ cJ>-3 p ‘jll 

£f*\ G <£U Lft£- i i uJua j»l cJlll tlfsl&S t\$XA 

Jl ^ ^Ldi-5 olia^l 

^> 13 j 13 P~6 i ?4 £ ' 4)1 ^9 4)1 J 3 I 3 

U fi ja*,3 Ia>I aU |3 

•U<AlS> tJ^>l 

« ji3»L ^Gl oLt lil <L»\J0 ^51^3 

‘ ja^-L a^T Gl G»lt ISI} 


558 



<&J! djl \2J 5^^ 4^ (>? 

( ^>Ul’* lili UjJjus? O^Jtl oli 
^Lua 31 £l> :cJJi3 £*dl ^Cfll : JULs ‘ud! Jjj 
1^*0 Jj-Jj jjlc4 «1US ££ JLil Jj : JUA 
<UflA>- ui3l jLftj :cJlSj> aJl* 4JJI 

cJL> 0^\i iiilcj 

JjjJ ^ ^ jJu'j A*J^ 4jjl Ajjl (Jj*Wj 

A-ifr 4&I J-i 4JJI 
Ijjb jj5 :aJ C*)lA 5 ^jfc 

Cwk^ii :^lc jvi 5^ “->UaiU jj 

<vto<A^»l 1 jjb |»Juwj A*l£> 4jjl 4JJI jjp 
AJjl A ^Juo >1 <io.A>- CnaIj LJl9 

<uLj aIL U J~a>- ^ptl Ajlj (jJu^j aJlc. 4js)l 

j»$l eSUiy A^J 3 

V»«J&1 A^»lj A l tf j >Vj ^wA » Us^A A^>^ JJL& 

(Am> ci ji*£2U JjI Col^3 iAj&ii 
51 Jj^j ^ :c-1a 3 dUSlo U :jui 

W : Jlfli AJil C«u\j *A*A LaJb \.«.».j 

#J>5/I ulj C33)l jLjJ 5 j^=»j 6 ' ls 4 ^ 

<-Aj T ij_j— 11 :j( u «i. * JI ijbS" 1* : j «jilidi 

(i^ljjtsLi^^io 

Ibnu Abbas ae berkata, "Aku menahan 
diri selama satu tahun. Sebenarnya 
aku ingin bertanya kepada Umar bin 
Khatthab mengenai satu ayat. Aku tidak 
menanyakannya karena segan. Sampai suatu 
ketika, ia keluar untuk menunaikan ibadah 
haji, aku pun keluar bersamanya. Di tengah 
perjalanan pulang, Umar menyingkir ke arah 


pepohonan Araq untuk buang hajat. Aku pun 
menungguinya hingga selesai. Kemudian 
aku berjalan lagi dengannya. Lantas, aku 
bertanya, 'Wahai Amirul Mukminin, siapakah 
dua orang wanita istri Nabi yang saling 
bantu membantu menyusahkan beliau?' 
Umar menjawab, 'Keduanya adalah Hafshah 
dan Aisyah.'" 

Aku berkata, "Demi Allah, sungguh sejak 
setahun yang lalu aku ingin menanyakan 
hal ini kepada Anda, tapi itu tidak pernah 
aku lakukan karena aku segan kepada 
Anda. Umar berkata, 'Jangan begitu. Bila 
kamu mengira aku mengetahui sesuatu 
tentang hal itu, maka tanyakanlah. Jika aku 
mengetahuinya, aku akan mengabarkannya 
kepadamu.' 

Kemudian Umar berkata, 'Demi Allah, di 
masa jahiliyah dulu, kami tidak pernah 
mempertimbangkan ide atau saran yang 
berasal dari kaum wanita, hingga Allah 
menurunkan ayat berkenaan dengan 
hak mereka, dan Dia membagi hak yang 
dibagikan-Nya.' 

Umar melanjutkan, 'Maka ketika 
menghadapi suatu persoalan yang hendak 
aku pertimbangkan, tiba-tiba isteriku 
berkata: Seandainya Anda berbuat seperti 
ini dan itul Maka kukatakan padanya: Ada 
apa denganmu, kenapa turut campur. Untuk 
apa turut campur dalam persoalanku? 
Isteriku menjawab: Kamu ini aneh, wahai 
Ibnul KhatthabI Apakah Anda tidak mau 
dibantah sementara anak wanitamu sendiri 
membantah Rasulullah $>5 hingga beliau 
merasa jengkel sepanjang hari?' 

Umar pun bergegas mengambil pakaian dan 
segera menemui Hafshah, ia lantas berkata 
kepadanya, 'Wahai anakku, apa kamu suka 
membantah Rasulullah hingga beliau 
merasa jengkel sepanjang hari.' Hafshah 
berkata, 'Demi Allah, kami biasa membantah 
beliau.' 



Aku katakan padanya, 'Aku peringatkan 
padamu, jangan sampai kamu terkena 
siksaan Allah dan amarah Rasul-Nya jg, 
wahai anakku. Dangan kamu tergiur mengikuti 
wanita yang sudah merasa sangat dicintai 
Rasulullah (Maksudnya ialah Aisyah). 
Umar melanjutkan kisahnya, 'Kemudian 
aku keluar untuk menemui Ummu Salamah 
karena kedekatan hubungan kerabatku 
dengannya. Aku pun berbicara kepadanya. 
Ummu Salamah lantas berkata, 'Sungguh 
aneh Anda ini, wahai Ibnul Khatthab. Kamu 
telah memasuki semua urusan. Hingga kamu 
hendak memasuki urusan yang terjadi antara 
Rasulullah jg dengan para istrinya.' 

Ummu Salamah membantahku, dengan 
sebuah bantahan yang telah menghilangkan 
apa yang menjadi keinginanku sebelumnya. 
Aku pun segera keluar dari kediamannya. 
Waktu itu, aku memiliki seorang shahabat dari 
kalangan Anshar, jika aku tidak hadir (dalam 
majelis Rasulullah), ia selalu menyampaikan 
berita yang ada. Dan jika ia yang absen, 
akulah yang menyampaikan berita baru 
padanya. Saat itu, kami takut terhadap 
seorang raja dari raja-raja Ghassan. Telah 
tersebar berita, bahwa ia akan berjalan ke 
arah kami berada. Sementara perasaan 
dan pikiran kami selalu memperhatikan hal 
itu. Tiba-tiba, shahabat Anshar itu mengetuk 
pintu dan berteriak, 'Buka pintu, buka pintul' 
Aku bertanya, 'Apa raja Ghassan telah 
datang? 

la menjawab, 'Bahkan lebih dahsyat 
daripada itu. Rasulullah telah menceraikan 
istri-istri beliaul' 

Aku menyahut, 'Celaka Hafshah dan Aisyahl' 
Aku pun segera mengambil pakaianku dan 
keluar menemui Rasulullah sg. Ternyata 
beliau sedang berada di tempat minum 
miliknya, yang jika beliau menaikinya beliau 
pergunakan tangga. Sementara pembantu 


Rasulullah sg, Aswad, berada di tangga. Aku 
katakan kepadanya, 'Katakan pada beliau, 
Umar bin Khatthab datang.' Beliau pun 
mengizinkanku masuk. Lalu aku menuturkan 
kisah kejadian ini pada beliau. 

Ketika kisahnya sampai pada kejadian 
bersama Ummu Salamah, Rasulullah 
tersenyum. Saat itu beliau berada di atas 
tikar yang tidak dilapisi sesuatu apa pun. Di 
bawah kepalanya hanya terdapat bantal 
yang terbuat dari kulit yang berisikan sabut. 
Pada kedua kakinya terdapat dedaunan, 
sementara di kepalanya terdapat kulit yang 
telah disamak. Aku melihat bekas tikar di rusuk 
beliau. Aku pun menangis. Beliau bertanya, 
'Kenapa menangis? Aku menjawab, 'Wahai 
Rasulullah, Kisra dan Kaisar sedang dalam 
kemewahannya, sementara Anda begini, 
wahai Rasulullah.' Beliau pun bersabda, 
'Tidakkah kamu rida bila dunia menjadi milik 
mereka, dan akhirat menjadi milik kita?" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: At- 
Tahrim (66) Bab: Mencari kesenangan hati 
isteri-isterimu? (2)) 

Penjelasan 

'J jg-li- : Kiasan untuk buang air besar. 
tsjilSS : Saling membantu, 
tjlf «UlU lis U : Yaitu di masa Jahiliyah, kami 
tidak memperdulikan sedikitpun urusan 
wanita, hingga Allah menurunkan wahyu 
terkait mereka seperti yang Ia turunkan, 
seperti firman-Nya, “ Dan bergaullah dengan 
mereka secara patut.” (An-Nisa': 19) Dan 
memberi mereka bagian (waris) seperti Ia 
berikan, seperti disebutkan dalam firman- 
Nya, “Dan kewajiban ayah memberi makan 
dan pakaian kepada para ibu dengan cara 
yang patut.” (Al-Baqarah: 233). 

: aku memikirkannya. 

eil V'» - ^Jt liBjij 'i : Yaitu, 

adanya Aisyah melakukan apa yang aku 


560 



larang padamu, jangan sampai membuatmu 
terpedaya, karena itu menunjukkan kecintaan 
Rasulullah sg padanya. Kau jangan sampai 
terpedaya oleh hal itu, karena kemungkinan 
kau tidak memiliki tempat seperti yang 
dimiliki Aisyah di mata Rasulullah jg, maka 
kau jangan berbuat manja seperti yang 
dilakukan Aisyah. 

iJ dJtf' U : Maksudnya tidak marah. 
a» ISjjii oS&l : Takut pada beliau, 
j : Yaitu melekat dengan tanah. 

: Yaitu kamar. 

: Naik. 

sfeju : Dengan tingkatan. 

: Daun salam yang digunakan untuk 
menyamak kulit, 
i Terbalik. 

: Jamak ihab, yaitu kulit yang sudah atau 
belum disamak, atau sebelum disamak. 


HAD1TS KE-945 

:Jl3 — 

Jjjl jlc- JLul jl Jp L^j^p- Jjl p 

jJiw} aAs- aj) 1 ^(pl ^jljjl Cy% ji^l/®^! 

cJJa jJi 4)1 Jl jp JUS 4)1 Jli jclll 

cJlfj C^Poj Jjp- (L 

IpL? 4JJU Jp £\p- p tjjUS «jlSb Aao 

Jj* jlSljaJl ji jjif j-®Jl 1 C :aJ cJiib {iSjiS 

aa)1 JI 3 jl4Jl p*<j ^Lc’ <uil ^pl ^jljjjl 
:j\J (Ul=UjJi cJL5» JJi 4)1 Jl Gj£> Oi) 

p UAtS-j aJl |\ fr Ua jjl \j <2U Lpctj 
j\p»j UI CuS* :J\5 (jt-A'>* , ‘ , l 


j* ^ ^jUa^/I J* 4 

4)1 ^>0 'giJl t jp JjjUl ojUJj USj *i*jj«»Jl 
oJjj lila «iSjj JjJJ3 JjpJ (jJuj 
jl j“jll <2 Ua d>I> Uj 4£*- 

j4 j** *H5 «v** 

j»p 151 Jp \iiol Qi ‘JLlljl 44" 
u-Ol jjJ4 U j 144 Jiiai c^Ajl^ pAil 
ojisull (Jp ij^asiS 

5| 4ilp lilip-jl jl jS4i pj :cJli jl 

5i5 «ilau>j3$ p^j aJiC 4)1 £<pl ^13 j 1 
«<5U5 tJJJl Jjp- j»jjf)l «JpvjsJ jAlIpJ 
• j4-^ J*5 JP 4^' ^3 =14 <4iij 

\dJaJu* Jp cJjo Jp cji’ p 

jpl j£=>ljy>i 4*&&1 X4oi>> J?! :4l ciii 
I«ju :cJli j4il j»jill p-4 A-jlfr <U)1 
4**a«j jl jipl^ll <oj«*pj c~*p- ji :cJa 3 

p4j aj^ 4j4j Sr - ^ 2 *) ^)1 

*ilj *pL<j aJl& <0)1 ^ill ')! 

HiU Ijj U A^*p-lj5 

4i-j dLo tiji (iUjip- cUlf jl *ij 

.(liSlft jjjj) p4»3 Alit 4)1 ^0 ^ill jl 

Jjl-l JaIS j lift jl 45 £Sj :jlfr Jll 

^fji «Ojji pj (Jjli^l JjU ‘UjjaJ 
pl : jllj Ujsb i£\j oj^ 19 ‘^l-^p l4l)l 
piJl 45 : ju4 ‘OJl tiopjpiS «C*p vLl jA 
Jj :Jl3 jL>*£- plp*l <^A O :c4j <!>■* )? & ^»al 


561 



4)1 j*gi)l jll5 «JjAIj JUi (yA fO&l 
j 5 ‘Oj^ui-J Bal» cJU- :cJl1s topLli jUJij 
£jp c*li?ti 5 i^=»i 6 ' <A£jJ li* cJi" 

4)1 6^' ^ >*4l 3}ti> c~l*a$ <qQ 

plij 6^" 4 ji J^"*^ ‘fJu-j a-Ic. 

blfl A-ii>- jp cJlioj tl^Ii jjitll «J AjjJLi 

jS*l £31 U :cJla3 ££ 
?jillj 4Lc 4)1 -£ill ( ^a lUaf ?lii 

ij^iwJl ^ Jj^A* li Ja li Si :cJli 

jj£*J «iaAj a)j^ lili ijc. J| (J| CJLjti 0>>jit3 
<-^>l I* jo ‘}Lii jL^ao cJi^i <^JJu 
^Ic- 4)1 ^|JI 14*9 £<jjl AjjJLiJl c**?ti 
fji*J ^il£**l cS^Mtl 4 cJla 3 ifLj 

‘CT^ P ‘f^5 4)1 k&° j^s «j*}U3l 

ij jLLuj a-1c 4)1 ^£)l c«ilr : jlil 

^A^)l ^ c ~*L v J^>. «iij^ill <cU.Jii a) 
cJia ci^i 4>.| U »jJie. jlS jjlJl juc. ^jjJl 
Ji : Jlil p ji-oi ‘JiiJ jilill, j»^*U 

JaAjil £* c— «ifti c*x>ji icUJai aJ JiijS^i 
«^^U)l ci^si i>>l U £jlic. ^ .jiljl j!& jjjjl 
: Jlil ^1 ju Ji-Ii 5 jidi) jillwl :cJla9 

li| (jvl) cAj li^ icUAi 4 Ajj^i 
Al j-i JgiJl JU jil JJ : jlil iijcju fSliJl 
A-lfr 4)1 4)1 Jj-j jc oJki-jLi jJSiJ aJlc 

J4J ji-tf#' Jlij jp ^? J Lk» ji lili tjjuj 
(Jp li^l» *Aj*i| JV*jll jSl ‘ji jj Arfjjjj 4 jJ 


I»j aAc c^+Uwi $UU) IftjJL^ tj»il eSLlj 

£#ji i)*Li cJilSl 4)1 jj^j ll :^ll U)} <cJi 
4 «cii JaS'I Ai :cii! «S : jlil §1 
j $**a «uSj j y“J lj ‘,j«ili**<l :^5ll 

lil <a!jj»DI llsai UJi3 «pLIIJI J4«j tjiiji 
4Jl& 4)1 j-i ^i)l j^4Hl ‘jUjl-J (LflL^ 
C*i»Oj ‘i^julj j) 4JJI J_^j U :cJl 9 |4 |JLuj 
liljjU- Col? jl dlljju S/ :l^J cJla3 c 2JaA 9- ^ 
f&j ^Js> 4)1 ^1 Jl 4>>*I3 cJi? i^Ji 

a4x» 4))i ^i)l | ^«*aX9 (aJw^W JUjj) 

CAiJi <jL4J 4Jl; jo- c^Jlto illaj 
Sjj UaSi oj ^ colj U 4)1 p ioj 3 _ 

^ol 4)1 jj^j ^ : J 4i i &5l5 4 aI 

4> l—jll 5i^ Jp 4)1 
.Ai 5 jju*j Si fij Cj4i 

iliSjlO aJlC- 4)1 ^gi)l ^jaJlPO 

J»j3 Jliijl jl ol^-l ^jl li cJl lli ^Jl : jlil 
jj-/j ll :cJuii lljjjl oUil 3 
jiiij aJlc- Al ^i)i jjic.il Al 

‘Ufli > <UJL9l (jj>. < 1 ^ 04^1 JUi J^l .j^o opUJ 

lil u : jvl <aH jjysicj iLls tii|lc jj 

‘Ofcfe 5 ^$» i? iSfc^ 

.Al 4jlp ,jo. 

A-til& ^ J^^ ‘A.W jj jvJLpj Cw ) xa Uli 

Jlil Al jjwj \j :aJ|Ic aJ cjlil clg |jui 
Ull 5 Jlic ji-Ji Sl ji cAlsi JJ cJS’ 


562 



:JU9 1 JLfr aH ^3 j* cUUUl 

:li|\» cJ\l IH CulS^jlil eUi o^l 
s!/*' Jj' £$ lJU3 AjT jus i)Jl jjil ju 
ju jIaA <£4tr «pl-li Jo- jjj Ajyti-ll 4 jL 13 j^a 

lisic. cJii u 

Aiwl JsfjJI l&Cy> ijL Ar :^KJI i-iUS" IV OJjIaJI 

(\vrjJ iM- 


Abdullah bin Abbas berkata, "Aku selalu 
bersikeras ingin menanyakan kepada Umar 
bin Khatthab tentang dua orang wanita dari 
istri-istri Nabi jg yang dimaksud dalam firman 
Allah; Jika kamu berdua bertobat kepada 
Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua 
telah condong (untuk menerima kebaikan). 
Hingga suatu saat, ia menunaikan haji dan 
aku pun menunaikan haji bersamanya. 
Dalam perjalanan, ia menyingkir hendak 
buang hajat, lalu aku mengikutinya dengan 
membawakan kantong air. la pun buang 
air besar, dan ketika ia kembali aku pun 
menuangkan air pada kedua tangannya, lalu 
ia pun berwudhu. Saat itulah aku bertanya, 
'Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua 
orang wanita istri Nabi yang dimaksud 
dalam firman Allah Ta'ala; Jika kamu berdua 
bertaubat kepada Allah, maka Sesungguhnya 
hati kamu berdua telah condong (untuk 
menerima kebaikan .7 

Umar pun menjawab, 'Sungguh 
mengherankan kamu ini, wahai Ibnu Abbas. 
Kedua wanita itu adalah Aisyah dan Hafshah.' 
Kemudian Umar menceritakan haditsnya 
secara lebih lengkap, ia berkata, 'Dahulu, aku 
mempunyai seorang tetangga dari kalangan 
Anshar di Bani Umayyah bin Zaid. Mereka 
adalah para penduduk Madinah yang 


fakir. Kami saling bergantian menghadiri 
majelis Nabi Aku hadir sehari dan ia pun 
hadir sehari. Bila aku yang hadir, aku akan 
menyampaikan wahyu atau hal lain yang 
beliau sampaikan hari itu. Dan jika gilirannya 
yang hadir, ia pun melakukan hal yang sama. 
Kami adalah bangsa Ouraisy yang posisinya 
selalu di atas kaum wanita. Dan setelah 
kami bertemu dengan kaum Anshar, 
ternyata mereka adalah kaum yang banyak 
dipengaruhi oleh kaum wanitanya. Para 
istri kami pun mulai meniru dan mengambil 
adab dan kebiasaan wanita-wanita Anshar. 
Kemudian aku mengajak istriku berdiskusi, 
lalu ia pun mendebat argumentasiku. 
Aku mengingkari perlakuannya itu, ia pun 
berkata, 'Kenapa kamu tidak mau kudebat? 
Demi Allah, para istri Nabi juga mendebat 
beliau. Bahkan, ada di antara mereka yang 
sampai mendiamkan beliau hingga malam.' 
Aku pun kaget akan hal itu. 

Kukatakan padanya, 'Sungguh merugilah 
orang yang melakukan hal itu/ Setelah itu, 
aku bergegas memberesi pakaianku lalu 
menemui Hafshah. Kukatakan padanya, 
'Wahai Hafshah, apa ada salah seorang 
dari kalian yang telah menyebabkan Nabi 
M marah pada siang hingga malam?' la 
menjawab, 'Ya/ Aku berkata, 'Sungguh, kamu 
telah merugi. Jika sampai Allah murka karena 
Rasulullah marah, kamu pasti akan binasa. 
Jangan kamu menuntut banyak kepada Nabi 
$£. Jangan membantahnya dalam hal apa 
pun, dan jangan mendiamkannya. Pintalah 
padaku apa yang kamu mau. Jangan kamu 
tergiur dengan madumu yang lebih dicintai 
oleh Nabi maksudnya ialah Aisyah/ 
Umar berkata, 'Sebelumnya, kami telah 
berbincang-bincang bahwa Ghassan tengah 
mempersiapkan pasukan berkuda untuk 
memerangi kami. Pada hari gilirannya hadir, 
sahabatku yang Anshar itu menghadiri majelis 
lalu kembali menemuiku setelah shalat Isya. 


563 



la mengetuk pintu rumahku dengan sangat 
keras seraya berkata, 'Cepat buka!' Aku 
pun segera keluar menemuinya, la berkata, 
'Sungguh, hari ini telah terjadi perkara yang 
besar/ Aku bertanya, 'Peristiwa apa itu? Apa 
Ghassan telah datang?' la menjawab, 'Tidak, 
tapi perkara yang lebih besar dari itu. Nabi 
$5 telah menceraikan istri-istrinya/ Aku pun 
berkata, 'Sungguh, Hafshah telah merugi/ 
Aku telah menduga hal ini akan terjadi. Aku 
pun segera mengemasi pakaianku, lalu 
shalat Fajar bersama Nabi jjg. Setelah itu, 
Nabi memasuki bilik beliau dan berdiam 
di situ. Kemudian aku masuk menemui 
Hafshah, ternyata ia sedang menangis. Aku 
katakan padanya, 'Kenapa kamu menangis? 
Bukankah aku telah mengingatkanmu akan 
hal ini? Apa Nabi $5 telah menceraikan 
kalian?' la menjawab, 'Aku tidak tahu itu, 
beliau sedang menyendiri di dalam bilik/ 

Aku pun segera keluar menuju mimbar, 
ternyata di sekelilingnya ada beberapa orang 
yang sebagian dari mereka juga sedang 
menangis. Aku pun duduk bersama mereka 
sebentar kemudian aku tak kuasa lagi akan 
suasana itu. Maka aku datang ke bilik yang 
dipergunakan Nabi jfjj untuk berdiam. Aku 
pun berkata kepada budaknya yang hitam, 
'Mintakan izin untuk Umar/ Sang budak pun 
masuk dan bilang kepada Nabi kemudian 
kembali dan berkata, 'Sudah kusampaikan 
ke Nabi jg dan aku juga sudah menyebutkan 
namamu, namun beliau hanya diam/ 

Aku pun kembali dan duduk lagi bersama 
sekelompok orang yang tadi berada di sekitar 
mimbar. Setelah itu, aku tak sabar lagi, maka 
aku mendatangi budak itu lagi dan berkata 
padanya, 'Mintakan izin untuk Umar/ la pun 
kembali masuk seraya berkata, 'Aku sudah 
menyebut namamu, namun beliau tetap 
diam/ Aku kembali lagi dan duduk bersama 
beberapa orang yang ada di mimbar. Namun, 
aku tak sabar lagi dan mendatangi sang 


budak itu lalu berkata, 'Mintakan izin untuk 
Umar/ la pun masuk dan kembali seraya 
berkata, 'Sungguh, aku sudah menyebut 
namamu, namun beliau tetap diam/ 

Maka ketika aku berpaling hendak pergi, 
tiba-tiba budak itu memanggilku seraya 
berkata, 'Nabi sudah mengizinkanmu/ 
Aku pun menemui Rasulullah ^ yang sedang 
berbaring di atas pasir beralaskan tikar 
tanpa kasur. Pasir-pasir itu telah berbekas 
pada sisi rusuk beliau, dan berbantalkan 
kulit yang berisikan sabut. Aku ucapkan 
salam kepada beliau dan berkata sambil 
berdiri, 'Wahai Rasulullah, apa Anda telah 
menceraikan istri-istri Anda?' Beliau pun 
mengangkat pandangannya ke arahku dan 
menjawab, 'Tidak/ Aku pun berkata, 'Allahu 
Akbar/ Kukatakan lagi, 'Aku mendengar, 
wahai Rasulullah, sekiranya Anda melihatku. 
Kita adalah bangsa Ouraisy yang selalu 
mengatur wanita. Namun, ketika kita datang 
ke Madinah, ternyata mereka adalah 
kaum yang didominasi oleh kaum wanita/ 
Kemudian Nabi tersenyum. Aku berkata 
lagi, 'Wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau 
melihatku. Aku telah menemui Hafshah dan 
berkata padanya, 'Jangan sekali-kali kamu 
terpedaya bilamana tetanggamu lebih 
dicintai oleh Nabi maksudnya adalah 
Aisyah/ Kemudian Nabi tersenyum lagi. 
Melihat beliau tersenyum, aku pun duduk 
dan mengangkat pandanganku ke arah 
rumahnya. Maka demi Allah, aku tidak 
melihat sedikit pun di rumah beliau kecuali 
tiga kulit yang telah disamak. 

Aku berkata pada beliau, 'Wahai Rasulullah, 
berdoalah kepada Allah untuk umat Anda. 
Karena orang-orang Persi dan Romawi 
telah 'diberi kekayaan. Mereka diberi dunia, 
padahal mereka tidak mau beribadah 
kepada Allah/ Nabi ^ duduk yang 
sebelumnya berbaring. Kemudian bersabda, 
'Apa kamu masih meragukan hal ini, wahai 


564 



Ibnu Khatthab, bahwa kelapangan di akhirat 
lebih baik daripada kelapangan di dunia? 
Sungguh, mereka itu adalah suatu kaum yang 
kebaikan mereka disegerakan di dunia/ Aku 
pun berkata, 'Mintakan ampun untukku/ 

Nabi jg| meninggalkan istri-istrinya karena 
perkara itu, karena Hafshah menyebarkannya 
pada Aisyah. Selama dua puluh sembilan 
hari tidak menemui mereka. Beliau bersabda, 
'Aku tidak menemui mereka selama satu 
bulan/ Demikian itu, karena beliau sangat 
kesal kepada mereka, yakni saat Allah 
menegurnya. Dan ketika dua puluh sembilan 
hari berlalu, beliau menemui Aisyah dan 
beliau mulai darinya. Aisyah pun berkata 
kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, Anda 
telah bersumpah untuk tidak menemui kami 
selama satu bulan penuh. Sedangkan hari ini 
Anda baru memasuki hari yang kedua puluh 
sembilan, sebagaimana yang aku hitung/ 
Kemudian beliau pun bersabda, 'Dumlah 
hari dalam satu bulan itu adalah dua puluh 
sembilan hari/ Dan memang jumlah hari 
pada bulan itu adalah dua puluh sembilan 
malam. Aisyah berkata, 'Kemudian Allah 
Ta'ala menurunkan ayat Takhyir (ayat yang 
memberi pilihan untuk tetap menjadi istri 
nabi atau tidak). Beliau memulai dariku, 
wanita yang pertama dari istri-istrinya. Dan 
aku pun memilih beliau. Setelah itu, beliau 
memberi pilihan kepada semua istrinya, dan 
mereka juga menjawab sebagaimana yang 
dikatakan Aisyah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Nasihat 
ayah kepada anak wanitanya karena 
keadaan suaminya (83)) 

--Penjelasan - 

jiS : Terdapat sesuatu dari kalian 
berdua yang mengharuskan tobat. 

Z^£.\j : Aslinya kasrah diganti fathah, 
lalu ya’ menjadi alif, sama seperti perkataan; 
l id U dan iSpi t. 


Jv£ : Perkampungan-perkampungan 
Madinah yang berada di sebelah timur, 
tempat suku Aus. 
jjj&l 4>jt2S : Kami bergantian, 
atiil \ : Kami menguasai mereka, bukan 

mereka yang menguasai kami. 

: Lantas. 

jUiySi ' Seperti cara hidup mereka. 

: Berteriak. 

jdij Al ji S : Jangan menuntut 

lebih pada Nabi jg£. 

Ujt : Paling indah, paling cantik. 

OtLfr o' : Kabilah Ghassan. 

J3-I : Mengenakan sepatu pada kuda 
mereka. 

iSijiS : Takut karena kerasnya suara ketukan 
pintu. 

: Mempercepat. 
fcjiJ : Kamar. 

sjLai JU, : Tikar yang disulam. 
fSl : Kulit. 

hb\ : Kulit yang belum disamak, atau kulit 
secara mutlak, baik sebelum ataupun setelah 
disamak. 

:Karmanmenjelaskan, artinya; 
kau berada dalam posisi membesarkan 
keindahan-keindahan dunia dan meminta 
agar semua ini disegerakan. 

: Amarahnya. 

: Karena seperti yang disepakati bahwa 
hari itu adalah hari gilirannya. 

JJ&\ fcl : Maksudnya firman Allah m, 
" Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri- 
istrimu, 'Jika kamu menginginkan kehidupan 
di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah 
agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku 
ceraikan kamu dengan cara yang baik!" (Al- 
Ahz&b: 28) 


565 



ISTRI YANG TELAH DITALAK TIGA 
TIDAK BERHAK MENDAPAT NAFKAH 

HADITS KE-946 

0* o-aS -H*\ 

«4UI jfCLi S/l ilbiaJ U :cJ\3 \£\ 

l\ 1A:J tSjlOl <»^».1) 

(u-i 1 

Aisyah berkata, "Tidak ada gunanya 
Fathimah menyebut itu, apa ia tidak bertakwa 
kepada Allah? Yakni, menyebut bahwa ia 
tidak berhak menerima tempat tinggal atau 
nafkah dari suaminya yang menceraikannya 
tiga kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Kisah 
Fatimah binti Qais (41 )) 

Penjelasan 

Sj j&i S : Tidak ada tempat tinggal dan 
nafkah bagi wanita yang ditalak ba’in yang 
wajib bagi suami, padahal ia (Fathimah binti 
Qais) tahu pasti kisahnya bahwa ia hanya 
diperintahkanuntukpindahkarenasuatuuzur 
dan penyakit yang ada padanya, ia kemudian 
memberitahukan apa yang dibolehkan Nabi 
5§ untuk berpindah, tanpa memberitahukan 
penyakitnya. Kisah ini ditakhrij Imam 
Muslim dalam kitab Shahih-nya (XVIII, 
kitab talak, hadits nomor 48); diriwayatkan 
dari Abu Bakar bin Jahm, ia berkata, “Aku 
mendengar Fathimah binti Qais berkata, 
‘Abu Amr bin Hafsh bin Mihgirah mengutus 
Iyasy bin Abu Rabi’ah mengirim (pesan) 
cerai kepadaku, ia juga mengirimkan lima 
sha' kurma dan lima sha’ gandum kepadamu 
bersamanya, lalu aku berkata, 'Apakah aku 
tidak mendapatkan nafkah selain ini saja 
dan aku tidak menanti masa ‘iddah di rumah 


kalian?' Iyasy menjawab, ‘Tidak.’ Fathimah 
binti Qais berkata, ‘Aku mengenakan bajuku 
lalu aku menemui Rasulullah ggj, beliau 
bertanya, 'Berapa kali ia menceraimu?’ 
‘Tiga,’ jawabku. Beliau bersabda, ‘Dia benar, 
kau tidak berhak mendapatkan nafkah, tapi 
tunggulah masa ‘iddahmu di rumah saudara 
sepupumu, Ibnu Ummi Maktum, karena dia 
buta, kau bisa melepas baju di tempatnya, 
kemudian setelah masa 'iddahmu berakhir, 
beritahukan kepadaku.’ Fathimah berkata, 
‘Lalu Mu’awiyah dan Abu Jahm datang 
meminangku, Nabi $| memberitahukan, 
‘Mu'awiyah itu tidak punya harta, sementara 
Abu Jahm kasar pada wanita— atau beliau 
menyebut, ‘Suka memukul wanita— atau 
kata-kata semacamnya. Menikahlah dengan 
Usamah bin Zaid'.” 


HADITS K.E-947 

JU jyi* 'r~ i . ttJ&c -UV 
jl jLJI jojll 

:C-JULs 4 £m)1 

tJjS Q jlJI : jll cSLa U Jhi 
lioJ^I \jj> Jbs W a 5I UI :cJl5 

(cri 5 

Urwah bin Zubair berkata kepada Aisyah, 
"Tidakkah kamu melihat Fulanah binti Hakam 
yang telah diceraikan oleh suaminya." 
Aisyah pun keluar seraya berkata, "Alangkah 
buruk apa yang telah diperbuatnya." 
Urwah bin Zubair berkata, "Tidakkah Anda 
mendengar ucapan Fathimah?" la berkata, 
"Sesungguhnya tidak ada kebaikan baginya 
dalam menyebutkan perkataan itu." 


566 



(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Kisah 
Fatimah binti Qais (41 )) 

Penjelasan 

: Ia kemudian keluar dari rumah 
dimana ia dicerai, dan berpindah ke tempat 
lain. Sebenarnya Fathimah binti Qais tidak 
perlu menyebutkan kisah ini, karena mungkin 
mengesankan bersifat umum, padahal hadits 
ini khusus untuknya karena ia punya uzur, 
di samping dalam kisah ini terdapat perilaku 
kasar. 


MASA IDDAH WANITA YANG 
DITINGGAL MATI SUAMINYA SELESAI 
DENGAN MELAHIRKAN 

HADITS KE-948 

coi? \£\ CJj aJLLj -HA 

«£lSjll i\jlj X jJj jl* 

Juu IjL?* c*jubj jl lIjLu pil «J-al»- 

«oULnli cJujt m cJuu Uli fAJldJ 

& JjUIJIjjI IJIlfr jp-ii 
oULkJJ cJujt jil^l U jul ‘jljjl xs> 
,JU- ^\L col U 
llld :Ajuxmi cJIS JjLfrJ iaujl 
0-JI3 cUi ^ jls 

‘tiUi { y£’ 4mJL«*A *Jlp 4jjl 4JJl 
& j*\j coubj (3i>- ji 3V 


^ 4)1 -U& jJjJj- ljU \* LjliS” 11 :j (_SjUxJI 

Subai'ah binti Al-Harits dahulu di bawah 
tanggungan Sa'ad bin Khaulah, keturunan 
Bani Amir bin Luay dan termasuk orang 
yang ikut dalam Perang Badar. Sa'ad lalu 
meninggal dunia ketika haji Wada' dan 
Subai'ah dalam keadaan mengandung dan 
kemudian ia melahirkan tidak lama setelah 
kematian Sa'ad. Setelah masa nifasnya 
berakhir, la pun berdandan untuk orang 
yang hendak meminangnya. Maka Abu 
As-Sanabil bin Ba'kak, laki-laki dari Bani 
Abdid Dar datang menemuinya dan berkata 
kepadanya, "Aku melihat kamu bersolek di 
hadapan orang yang meminangmu, apa 
kamu ingin menikah?) Demi Allah, kamu belum 
boleh menikah hingga kamu melewati masa 
empat bulan sepuluh hari." Subai'ah berkata, 
"Setelah dia mengatakan itu, aku mengemas 
pakaianku di sore hari kemudian aku 
menemui Rasulullah $£ lantas aku bertanya 
kepada beliau tentang masalah tadi. Beliau 
memberi fatwa kepadaku bahwa aku sudah 
halal (boleh menikah) ketika aku melahirkan, 
bahkan beliau menyuruhku menikah jika aku 
mau." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan i" (64), 
Bab: Telah bercerita kepadaku Abdullah bin 
Muhammad Al-Ju'fi (10)) 

Penjelasan 

ilJJj : Tidak lama setelah itu. 

Ul» : selesai dari nifas dan suci. 
cJu2 : Ia berhias. 

«jt U : Kau tidak patut menikah. 


567 



HADITS KE-949 

'• J\3 4«Juu — ^iA 

<511f If ijrJ> j?13 g?' Js ite 

5i*jjU •*■*? OjJj \\y>\ Q {g&\ : jlil 

uf cii >T :u ,£& jiiS ‘IH 

(04^** 0 *^ CiHj\j) 

(ll Juu Ul ££ju) jjl jj| £a UI :oJjjjb jj| jli 

4*Li4) p (J[ Uj^ y^Ljfr (Jjl 

(j£J < 4 **1*»S/1 ijLll jrjj Js5 :cJlil V 4 JUIS 

<C-lk^3 <aH U Ajy» Juu CA^jj 

5^J ‘jLUoj 4*lfr 4il 4AJl J_^44ij t$£i^=ut9 

IfeJa»' jllj JjCuJI Jjl 

T 5jl>— :<j tSjUJI JLj-jd-t) 


'Suami Subai'ah Al-Aslamiyyah terbunuh saat 
ia (Subai'ah) sedang hamil, lalu melahirkan 
40 malam setelah kematian suaminya, la 
kemudian dikhithbah dan dinikahkan oleh 
Rasulullah jgg. Abu Sanabil termasuk salah 
seorang yang mengkhithbahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: ' Tafsir " (65), Surat: Thalaq. 
(65) Bab: Dan perempuan-perempuan yang 
hamil (2)) 

Penjelasan 

jfT : Menanti mana di antara dua masa 
iddah yang paling lama; empat bulan sepuluh 
hari jika ia melahirkan kurang dari waktu ini, 
sementara jika waktu tersebut sudah berlalu 
namun ia belum melahirkan, ia menanti 
masa iddah hingga melahirkan. 


ISTRI WAJIB BERKABUNG PADA 
MASA IDDAH WAFATNYA SUAMI 


Hadits Ummu Salamah diriwaayatkan dari 
Abu Salamah, ia berkata, "Ada seorang laki- 
laki datang kepada Ibnu Abbas saat Abu 
Hurairah duduk bersamanya. Laki-laki itu 
berkata, 'Berilah fatwa kepadaku mengenai 
seorang wanita yang melahirkan setelah 40 
malam suaminya meninggal.' 

Ibnu Abbas berkata, 'Masa iddahnya adalah 
batas akhir masa iddah (maksudnya empat 
bulan sepuluh hari).' 

Aku (Abu Salamah) katakan, ' Dan 

perempuan-perempuan yang hamil, waktu 
iddah mereka itu ialah sampai mereka 
melahirkan kandungannya/ 

Abu Hurairah berkata, 'Aku sependapat 
dengan keponakanku, yakni Abu Salamah.' 
Ibnu Abbas pun mengutus pembantunya, 
Kuraib.kepadaUmmuSalamahuntukbertanya 
kepadanya. Ummu Salamah menjawab, 


HADITS KE-950 

<3)1 ^0 ^i)\ — ^o. 

<4 *Jun j»lj Sjj\ cjJu »j 4*1 £> 

cd>j cJb :<uJu» 

<j»llljj 4*i& AUl fcjph gj j ^1 Jp 

j»l Cs£>li < 0 ^- jjl <lijj| {jjj 

cSbjl j\ jjl*- 4I3 u^-wkj <£L>- 
4X113 p fij <4JjU- 4jU 

jj~«u C*x*44< (jl Ifr <4»-\>> c*JaJU 

^ jiy &1 4&1 

jj* ^ Jp 0 ' 

jp 


568 



<CjI Jp cJIS 

• \.z at ** • s -f «, • - ,«-« ■» f 5>J 

:CJl9 jjj c4J^ CwmJ «Ubj>-1 3jJ 

C* iu «*. ^ <- r wJaJU dj)j U! 

jA^Jl ,Jp Jjib |4*«j AMl 

^ ol ^!5 4^ ^ Jj j>!/*)J J£ 
.l^j^f&jf^j $%$&&& 

oljol o£l>« :Jjij aJLLw j»l CsauJj : J-Ljj cJli 

\j :cJUi tjjLy 4lfi« 4l\ 4)1 ^Lj jt 

cSSit\ J3j ^4^ cjjJ 51 4^ jj-j 

aJlc. 4)1 4)1 Jj-lj «IJjup 

j\3^S : jj£ OUi jf *&S jl S :fLj 

4jUji (j£ t«j| :|Ju^ AaJl& 4J)I 4j)l Jl y*j 

AoJaI^I £j l j£ss\j*>-\ OO^ jJjj t y ApJ 

•dji' u*!3 

Uj cJui (CJLjj ^jgil) jL^ jll 
«ioif iJJjJ cJIaI Jjil jp <Xy 

Ow*uJj Lij8£^ cJl>0 ijjyj lil sl^ajl 

|0-> 4JLu* LgJ j+J U4? ( jm«J |Jj Jpi 

*aj jJa x& < j5U» jl «oli. jl ijCs^ <aj!oj jjS 

.rtfts,, * a /’./ 

Sjjo jaJ (6U *il Aj^io j2a£iu UJui 

•S^ j' v4^ i* CtfU £ ^ p '{£?* 

: jll Aj jk£iu U (jJjJl Jl^j j£l) JiiU jiw 



U» Jt>d\ 4* vV n rj^UJI obS“ TA : j tfjUJI *»->!) 

( lyifiy _^i.I X«jt U^-jj 


Zainab binti Abi Salamah mengisahkan, 
"Aku masuk rumah Ummu Habibah, istri 
Nabi gg, ketika ayahnya, Abu Sufyan bin 
Harb meninggal dunia. Lalu Ummu Habibah 
meminta minyak wangi yang berwarna kuning 
dan menyuruh budaknya untuk meminyakinya 
dan mengusapkannya di kedua keningnya 
sambil berkata, 'Demi Allah, sebenarnya aku 
tidak butuh dengan minyak wangi ini, hanya 
saja aku pernah mendengar Rasulullah gg 
bersabda: Tidak halal bagi wanita yang 
beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk 
berkabung atas kematian seseorang lebih 
dari tiga hari, selain kematian suaminya; 
ia wajib berkabung selama empat bulan 
sepuluh hari/" 

Zainab berkata, "Aku kemudian menemui 
Zainab binti Jahsy, saat saudaranya 
meninggal. Aku meminta minyak wangi 
dan mengusapkannya kepadanya, la pun 
berkata, 'Demi Allah, aku tidak butuh dengan 
minyak wangi ini, hanya saja aku pernah 
mendengar Rasulullah gg bersabda: Tidak 
halal bagi wanita yang beriman kepada Allah 
dan hari Akhir untuk berkabung atas kematian 
seseorang lebih dari tiga hari, selain kematian 
suaminya; ia wajib berkabung selama empat 
bulan sepuluh hari.'" 

Zainab berkata, "Aku mendengar Ummu 
Salamah berkata, 'Ada seorang wanita 
mendatangi Rasulullah ^ dan berkata, 
'Wahai Rasulullah, suami putriku meninggal 
dunia, sementara ia sakit mata. Apa aku 
boleh memakaikan celak padanya?' 
Rasulullah gg bersabda, 'Tidak boleh/ Beliau 
mengatakannya hingga dua atau tiga kali. 
Lalu beliau bersabda, 'Masa iddahnya hanya 
empat bulan sepuluh hari. Ketahuilah bahwa, 
wanita dulu di zaman jahiliyah baru keluar 
untuk membuang kotoran untanya setelah 
setahun kematian suaminya.'" 

Humaid (perawi hadits) berkata, "Aku 
bertanya kepada Zainab, 'Apa maksud baru 


569 



keluar untuk membuang kotoran untanya 
setelah setahun kematian suaminya?' Zainab 
menjawab, 'Ya, dulu, ketika suami seorang 
wanita meninggal, ia masuk ke bilik kecil (di 
dalam rumahnya), memakai pakaian yang 
paling jelek, dan tidak memakai wewangian 
hingga berlalu selama setahun. Setelah 
setahun, didatangkan kepadanya keledai, 
kambing, atau burung, lalu diusapkannya 
padanya. Seringkali, binatang yang 
diusapkan padanya pasti mati. Setelah itu, ia 
keluar dari bilik dengan membawa kotoran 
unta dan membuangnya. Setelah itu, ia baru 
memakai wewangian dan yang lainnya 
seperti biasa.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Batasan 
masa iddah wanita yang ditinggal mati 
suaminya adalah empat bulan sepuluh hari 
(46)) 

Penjelasan 

jjk : Sejenis minyak wangi. 

UlSyUu ili p : Yaitu Ummu Habibah 
mengusap kedua pelipisnya. Secara zhahir, 
ia mengenakan minyak kuning di tangan lalu 
ia usapkan di kedua pelipisnya, ba' di sini 
untuk makna ilshaq (melekat) atau isti’anah 
(meminta bantuan). 

l&fr : fa’il-nya adalah kata ganti tersembunyi 
dalam kata keija dioi.1, demikian dikuatkan 
Al-Mundziri. Al-Hariri menyatakan, ini benar, 
keliru jika di -rafa’. 

: Ha' didhammah, ini termasuk kata 
yang di-dhammah, meski 'ain-nya adalah 
huruf halqi. 

& : Maksudnya 'iddah syar’i. 

: Kotoran hewan, bentuk jamaknya 

ab’ar. 

ViL- : Rumah yang sangat kecil sekali, atau 
rumah yang terbuat dari bulu. 

: Hewan melata, umumnya hewan 
tunggangan, dan berlaku untuk hewan jantan. 


JcisS : Ibnu Qutaibah berkata, “Aku bertanya 
kepada orang-orang Hijaz tentang iftidhadh, 
mereka menyebutkan, wanita yang menanti 
masa 'iddah tidak boleh menyentuh air, 
memotong kuku, mencabut bulu, tidak 
boleh keluar rumah hingga satu tahun 
dalam pemandangan terburuk, • setelah 
itu ia melepaskan diri dari masa iddah 
dengan seekor burung untuk ia usapkan 
ke kemaluannya lalu ia membuang burung 
tersebut, burung tersebut nyaris tidak hidup 
setelah digunakan untuk membersihkan 
kemaluannya.” Al-Khaththabi berkata, 
“Iftidhadh berasal dari kata fadhadhtu 
asy-syai'a, artinya aku mematahkan dan 
memisah sesuatu. Maksudnya, wanita 
(jabiliyah) mematahkan (melepaskan diri) 
dari masa iddah dengan hewan tersebut.” 


HADITS KE-951 

aJl s- 4JJl ,j£- kfr p -\o\ 

Jiji cJ Jc- i>l { Jix j ''cS :cJ\J y 

Vj Vi j jA t % 

bjJ jZilj Slj tCZJbJj 
cJuafrl lil t jl 1£> 153 joij jij 
jlltl OwmS* {y* 5 Juj {yi 

-Ut «ij-JJ 1-..LU vjU \t .'ijfljJ-l LjbS” 1 

j» 

Ummu Athiyah meriwayatkan dari Nabi gg, 
ia berkata, "Kami dilarang berkabung atas 
kematian seseorang lebih dari tiga hari 
kecuali atas kematian suami, yaitu selama 
empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu ia 
tidak boleh bersolek, memakai wewangian, 
memakai pakaian yang berwarna kecuali 


570 



pakaian lurik (dari negeri Yaman). Dan kami 
diberi keringanan bila hendak mandi seusai 
haid untuk menggunakan sebatang kayu 
wangi dan kami juga dilarang mengiringi 
jenazah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Memakai 
wewangian bagi wanita ketika mandi dari 
haid (U)) 


Penjelasan 

iJd. : selimut Yaman, pintalan selimut ini 
disatukan, setelah itu dicelup, baru setelah 
itu dirajut. 

;54j ts : yaitu potongan kecil. 

oJj" j ^ : disebutkan dalam kitab Ath- 
Thib karya Mufadhdhal bin Salamah, ada 
tiga versi dialek; cJL&l IL’.ifi , ia adalah 
salah satu jenis wewangian orang Arab. Ibnu 
Baithar menyebutnya sebagai Asna. jUl 
adalah sejenis wewangian berbentuk kuku 
orang yang diletakkan di dalam dupa. Ibnu 
At-Tin menjelaskan, yang benar adalah 
jllfe tanpa hamzah, nisbat kepada Zhifar 
Madinah yang ada di pesisir pantai, tempat 
di mana wewangian India didatangkan di 
sana. Ada yang menyebutkan, kata jlib tidak 
bertanwin ( ghairu munsharifi dan berbentuk 
mabni, seperti kata £> , danjLab adalah kayu 
yang dibakar untuk wewangian. 


571 




BAB 20 
LI’AN 


HADITS KE-952 

Jju>i fji J 4 *** tioA> —^ 0 ? 
«jjjUa$l iJJS- p*e>\& jl pU. 

&Xr*\ i>3 Uol^l jUflo U :aJ JUi 

l3 tj jU jiL (JUS* pl c^JJulEa Ailiul }U-J 
A-ifr #Jl a& 1 jjUj (lUi jL^\E 

aJ£' ajjI AUl 4 j*w/j <2Ui ^c- jUpW JUj 

j^Liy A*l& A)Jl 4A)l J \yt»j tj$J (jjuoj 

«>? ^ ^ jp *i£\y jilidi 

.jLL^j aJlc- AJJl JyU» AJJl J j*uj 

: jui «aIa! (Jl jL^lt Uli 

A*Lfr AAJl 4jjl tiii Jli liLa U 
o^* a 5 «jja| ££j13 |J :j&*s>l& JUi fbU*j 

U«£> AslL* *,-J< aJJLmm31 ftUtfj <cJlC- AJJl AJJl 

jJU i£* aLi ah\j :JJj& j\j 

^JUj3 aILc. iui ju> 4n jjUj ji Ji- JUjp 

j£j V4y c4?5? AAll JjUj U : jlli j-lSJl JSUy 
Jib ui^S' p! Aj j JwU^i aJuJuI aJI^aI £• 


JjSl A§ aJl& AAll Jutf AJUl i\f^j JUi 

.1 oli Juli Jj JUi aSj! 

AAll Jj*aj JJL& ij^uJl ju* U |3 «Ufr^Ui : j4*^ Jli 
col5 jli leji UiJ cjLUuj Ulc. 4jal JU> 

j-J t\jSl5 1 ^JoJdai ‘If^SUUol £l AAll J \jl*j \j \ 4 Jx- 
jJutij aJl& AAll AAll Jjwj 0^ 

(viOlill o^UjjUt <_>L t t-AsT !A:j tfjUtJI <»y>-l) 

Sahi bin Sa'd As-Sa'idi meriwayatkqn bahwa 
Uwaimir AI-'Ajlani datang kepada Ashim bin 
Adi Al-Anshari dan bertanya, "Wahai Ashim, 
bagaimana pendapatmu bila seorang laki- 
laki mendapati seorang laki-lafci bersama 
istrinya, apakah ia boleh membunuhnya 
hingga kalian pun juga akan membunuh 
laki-laki itu? Atau apa yang mesti ia lakukan? 
Wahai Ashim, tanyakan pertanyaanku itu 
kepada Rasulullah H£ ." 

Ashim pun menanyakan hal itu kepada 
Rasulullah 2 %, dan ternyata Rasulullah tidak 
suka dengan persoalan itu dan mencelanya 
hingga Ashim pun merasa keberatan. 
Ketika pulang ke rumah keluarganya, ia pun 
didatangi oleh Uwaimir dan berkata, "Wahai 
Ashim, apa yang telah dikatakan Rasulullah 
$| kepadamu?" Lalu Ashim berkata kepada 


573 



Uwaimir, "Aku belum mendapat kebaikan. 
Rasulullah tidak suka pada persoalan yang 
aku tanyakan itu." Uwaimir pun berkata, "Demi 
Allah, aku tidak akan berhenti menanyakan 
hal itu." Uwaimir pun menghadap Rasulullah 
M di tengah kerumunan orang-orang, ia pun 
berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana 
pendapat Anda, bila seorang laki-laki 
mendapati laki-laki lain bersama istrinya, 
apakah ia boleh membunuhnya hingga 
kalian juga akan membunuhnya? Atau apa 
yang mesti ia lakukan?" 

Rasulullah j§| pun bersabda, "Allah sudah 
menurunkan wahyu terkait permasalahanmu 
dengan istrimu. Pulang dan bawalah istrimu 
kemari." Sahi berkata, "Kedua suami-istri itu 
pun saling meli'an, saat aku dan orang-orang 
berada di sisi Rasulullah jg. Ketika keduanya 
selesai meli'an, Uwaimir berkata, "Aku 
berdusta atasnya, wahai Rasulullah, bila aku 
tetap menahannya (tidak menceraikannya) ." 
Akhirnya Uwaimir pun menceraikannya 
dengan talak tiga sebelum ia diperintahkan 
Rasulullah $|." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Talak " (68), Bab: Orang 
yang berpendapat boleh talak tiga (4)) 

Penjelasan-- 

'%-j c! fjf : Katakan kepadaku tentang seorang 
lelaki. 

'%-j 14 . 3 : Melihat seorang lelaki berada 

di atas perut istrinya. 

iiiii : Apakah ia membunuh lelaki itu, 
sehingga kalian membunuhnya secara qisas. 

;/ : Nabi $ tidak 
menyukai pertanyaan tersebut karena 
mengandung keburukan dan kekejian bagi 
kaum muslimin dan muslimat 
'JS : Terasa besar dan berat. 
el£».U> Jiil jjlf ji : Allah telah menurunkan 

ayat li’an terkait persoalanmu dan persoalan 
istrimu. 


HADITS KE-953 

^0 5l 

(4A)1 Jp Uir=uLL>- j\l ipSij 

G :JVS £1* 

cij ’\Ja S/ :J\3 4JJI 

Ooli' (>? cJlL^uI Uj J 43 

Juujj (Juul illls Ifelfr 
,J fcdl yL or :o^UaJI ^ IA : j UJjU Jl ^>1) 

Ibnu Umar $sss meriwayatkan bahwa Nabi 
bersabda kepada dua orang suami-istri yang 
saling melaknat karena tuduhan zina kepada 
istri, "Hisab kalian berdua terserah kepada 
Allah. Dika salah seorang dari kalian berdusta, 
tidak ada jalan lagi bagimu (suami) untuk 
rujuk kembali." Laki-laki itu berkata, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan hartaku?" 
Beliau bersabda, "Tidak ada bagian harta 
untukmu. Dika kamu berkata benar atasnya, 
maka mahar yang telah kamu berikan 
adalah sebagai penghalal farjinya. Dan jika 
kamu dusta atasnya, maka kamu lebih tidak 
berhak lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: 
Pemberian cuma-cuma yang belum 
ditentukan nilai maharnya (53)) 

HADITS KE-954 

^0 5^1 51 i'JtS, (ioai- -^ol 

tiijjj 5? \l j4-j && fa) 
sipu 3jjii jifj jjSS 

jJjll r* wtsS’ IA :j uSjUJI A^A.1) 

(<*6U3l 



Ibnu Umar m meriwayatkan bahwa Nabi 
g§ menyumpah li'an antara suami dengan 
istrinya. Beliau membebaskannya dari anak 
yang dilahirkan istrinya, memisahkan antara 
keduanya, dan menyerahkan anak itu 
kepada istri. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Anak 
diikutkan wanita (yang melakukan li'an) (35)) 

Penjelasan 

: Si lelaki tidak mengakui nasab anak 
istrinya. 

jJjll ji-tj : Nasab si anak dihubungkan 
pada si wanita, sehingga si wanita mewarisi 
bagian yang telah ditentukan Allah dari si 
anak. Jika nasab si anak ini dinafikan dari si 
suami, keduanya tidak saling mewarisi. 


HAD1TS KE-955 

Slc- Z\ dJUi» -^oo 

ijJS- JUl (pSij <uJiC' 41)1 ^SJl 

a* jfl «Uli Oj-iul ju dUi 3. 

\j> jiil ^ji^»i i* is Aji Ajli 

j-A ££iJl jl Aj CJfcifl (JjiJ ^1 dsJ^l 

Ajjpil aIIc jS-j ojo-U aIIc- 4&I 

JOfr «Je>j Aji tAllfr (jf3l jjl 5 'C) { 

^gill jul ^9tl)l «JoT (^a>> (Aibi 

J>^3b OaIavS ^ j^Iil :j*Juy aS)1 

4jbi ^Ul »l>j a 31 ^jJi 

•\o j«»> AlLfr 


jl3 £|JI ££ : di j£j 

jA* J la^-1 j J L u y A.Uj- Ajjl ^ill 

^$jk> co£” o V^J»1 dUj «S/ :JUl o ai a£j 

n : j!5UJI IA :j £,UJt A»yi.!) 

(*^AJ Jjia Lfrtj jJjJl-j A*ic 

Ibnu Abbas a» meriwayatkan bahwa li'an 
dibahas di sisi Nabi Ashim bin Adi lantas 
mengungkap sesuatu dalam masalah itu, 
kemudian beranjak pergi. Kemudian seorang 
laki-laki dari kaumnya datang dan mengadu 
padanya bahwa ia mendapati seorang 
laki-laki bersetubuh dengan istrinya. Ashim 
berkata, "Aku diuji dengan masalah ini 
karena kata-kataku sendiri." la bersama laki- 
laki itu pun pergi menemui Nabi j$%. 

Lalu laki-laki itu menuturkan apa yang terjadi 
pada istrinya. Laki-laki itu kuning, kurus 
dan berambut lurus. Sedang laki-laki yang 
didapati bersama istrinya adalah gemuk dan 
berkulit sawo matang. Nabi ^ pun berdoa, 
"Ya Allah, berikanlah bukti." Ternyata wanita 
itu kemudian melahirkan bayi yang cirinya 
seperti laki-laki yang disebutkan suaminya, 
yang ia temukan bersama istrinya. Maka 
Nabi $5j meli'an antara keduanya. 

Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas 
di dalam majelis, "Itukah wanita yang dikatai 
Rasulullah ^ 'Sekiranya aku boleh merajam 
seseorang dengan tanpa bukti, tentu aku 
akan merajam wanita ini.'" 

Ibnu Abbas berkata, "Bukan, yang 
dimaksudkan wanita yang boleh dirajam 
tanpa bukti ialah wanita yang secara terang- 
terangan berbuat keji (berzina) dalam Islam." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Hadits 
Nabi "Kalau seandainya aku boleh 
merajam tanpa bukti." (31)) 


575 



Penjelasan 

Sljs : Kata-kata yang tidak patut baginya. 

M : Yaitu untuk pertanyaanku tentang 
sesuatu yang belum terjadi. Sebagai 
hukumannya, apa yang aku tanyakan itu 
dialami seseorang di antara kaumku, 
i : Dominan warna kuning. 
piJto : Kurus. 

ZLL : Rambutnya lurus, tidak ikal. 

Slii. : Penuh dan besar, 
f ST : Berasal dari kata admah, artinya coklat. 
ow : Yaitu jelaskan kepada kami hukum 
permasalahan ini. 
ialfi : Melahirkan. 

£iJI : Yaitu perzinaan tersebar. 


HADITS KE-9S6 
£jl JUt«i Jl3 :J15 
ciuww3U Aljyvb} 

4I3I 4 JJl gAMaj» 

Al} Aju» VjS- ja djrfM :JUl cjjuoj 

A' JjA jjr? jA’' «Aif ^£-1 

o>.l *^j tjlaj Uj I 4 L* U 

dJu dUi J^l «4X11 JjJtll 4 iJ| 

i»-i S/j 

£&i jiftj xuS j ‘Ai 5* 

J-» Jj* *->U f- :ju»y=)t <->\£ Vf : j gjjUJI <>-/-)) 

(J-y <Jlc- 

Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan, Sa'd bin 
Ubadah berkata, "Kalau sampai aku melihat 
seorang laki-laki tidur bersama istriku, pasti 


aku penggal kepalanya dengan pedangku 
ini." 

Ucapan itu pun sampai- terdengar oleh 
Rasulullah $£, beliau pun bersabda, "Apa 
kalian heran dengan kecemburuan Saad? 
Demi Allah, sungguh aku lebih cemburu 
daripada dia, dan Allah lebih cemburu 
daripada aku. Dan karena kecemburuan 
Allah itulah Dia mengharamkan segala 
bentuk perbuatan keji, yang tampak maupun 
yang tersembunyi. 

Tidak ada seorang pun yang lebih menyukai 
pemaafan selain dari Allah. Karena itulah 
Dia mengutus para rasul sebagai pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan. Dan 
tidak ada seorang pun yang lebih menyukai 
pujian selain dari Allah, karena itulah Dia 
menjanjikan surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tauhid ' (97), Bab: Sabda 
Nabi 3 §§: ' Tidaklah ada yang lebih cemburu 
dari Allah." ( 35)) 

Penjelasan --- 

gtjil £ SU-j iLjh ') ' Andai aku melihat 
seorang lelaki bersama istriku yang bukan 
mahramnya. 

gLki ji. : Yaitu menebaskan pedang bukan 
dengan bagian yang tumpul, tapi dengan 
bagian yang tajam. 

j$> U : Apa yang nampak darinya, seperti 
menikahi ibu yang dilakukan orang-orang 
Jahiliyah. 

5IS5 Uj : Dan apa yang tersembunyi, seperti 

perzinaan. 

jiiJl: Alasan. 

iijjl : Afadft adalah memuji dengan menyebut 
sifat-sifat sempurna dan menyebut-nyebut 
pemberian. 


576 



HADITS KE-957 


^9 (Jl 51 c« £jl -^oV 

f& ^ jJj &\ G : Jlil «jJuy &S. &\ 
U : <J13 ?|Lu : jli Jj| JU Ja :J\ii Ojll 
:JVl ? jjjl ji : j\3 : jlS 

: jli i&jj ilsD : jlJ ?iUS jU : j\3 ^ 

ifrjS lift <3&l Jjtld 

Jii; >M iA> n ■'A : j tfjUwll *»->.t) 

(JjW 

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa seorang 
laki-laki mendatangi Nabi j§| dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, istriku melahirkan anak 
yang berkulit hitam." Beliau bertanya, 
"Apakah kamu punya unta?" Laki-laki itu 
menjawab, "Ya." Beliau lanjut bertanya, "Apa 
warna kulitnya?" la menjawab, "Merah." 
Beliau bertanya lagi, "Apa ada warna abu- 
abunya?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." 
Beliau bertanya, "Dari mana warna abu-abu 
itu?" Laki-laki itu menjawab, "Mungkin, dari 
keturunannya." Beliau bersabda, "Mungkin 
anakmu juga seperti itu (dari keturunan)" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Apabila 
tidak mengakui anak (35)) 

Penjelasan - - - 

ojj\ ii Urf j» : Apakah wama kulitnya putih 
kehitam-hitaman, unta dengan wama kulit 
seperti ini dagingnya paling enak, karena 
tidak ditunggangi untuk perjalanan dan tidak 
pula dipekerjakan. Ada yang menyatakan, 
awraq artinya hitam namun tidak gelap, 
tapi keabu-abuan, seperti wama burung 
merpati, j# pada kata; ojjf & adalah zaidah 
(tambahan). 

JJJS jti : Dari mana wama yang tidak dimiliki 
kedua induknya itu ada padanya? 


j> i&jS : Dirubah atau dikeluarkan dari 
warna kulit si pejantan. Disebutkan dalam 
perumpamaan, "Asal usul itu sangat 
menarik." ‘Irq adalah pangkal, diambil dari 
kata ‘irqusy syajarah; akar pohon, seperti 
kata-kata; fulanun ‘ariqul ashalah artinya 
si fulan asal usulnya mengakar (keturunan 
bangsawan). Maksudnya; wama kulit 
tersebut berasal dari asal usulnya yang jauh. 

iIa : Yaitu tertarik oleh asal usulnya. 

Faedah hadits; larangan tidak mengakui 
nasab anak hanya karena indikasi-indikasi 
lemah, tapi harus dipastikan kebenarannya, 
misalkan melihat istri berbuat zina, atau 
adanya bukti kuat, seperti si suami tidak 
menggauli istrinya, lalu si istri hamil, atau si 
istri melahirkan anak kurang dari enam bulan 
terhitung sejak pertama kali berhubungan 
badan dengan si suami. 


577 




BAB 21 

MEMERDEKAKAN BUDAK 


HADITS KE-958 
4A)1 0' * y 4JJI 

^ 4 ) J* : JVl «jjujj 4Jdi J*> 

JuaJI jiJS (JmaJI £Lo JU <d 5^1 4olE 
(AaXc> ^ ju.Uj.wfcj 

J££ U il« jii ^15 

0 « W* 'M v'* 1 \3 S *J' l ' •$ ^>') 

(c^' 

Ibnu Umar w meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $5 bersabda: 

"Orang yang memerdekakan bagiannya 
pada seorang budak, dan ia memiliki uang 
yang cukup untuk membeli budak itu, maka 
budak itu harus ditaksir dengan harga 
yang layak, kemudian ia harus membayar 
bagian masing-masing kepada sekutunya 
secara adil, lalu memerdekakan budak itu 
sepenuhnya. Sebab, jika tidak seperti itu, 
maka ia hanya membebaskan budak itu 
yang menjadi bagiannya saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perbudakan " (49), Bab: 
Apabila membebaskan satu dari dua budak 
(4)) 


Penjelasan 

\ : Bagian. 

£ : Milik orang yang memerdekakan. 

515 : Nilainya sama seperti nilai budak. 

tls : Nilainya tidak kurang dan tidak 
melebihi nilai budak. 

: Nilai bagian mereka. 

% : Misalkan yang bersangkutan tidak kaya. 


USAHA BUDAK UNTUK 
MEMBEBASKAN DIRI SENDIRI 

HADITS KE-959 
tiifr &\ C$?j SJjJa <£ 4^ 

y* lil ii. Jail y» : jiS ‘jJSij &£. 4&1 

ii jlfl cjJU £ 4-1*9 aSjJcL» 

A*-3 jl j.L a .a Ji j*j3 (J L» 

Oy *LaS|I pjjij >->U 0 IV :(j 

Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: 


579 



"Barang siapa yang membebaskan hak 
kepemilikannya atas seorang budak, ia 
berkewajiban membebaskan budak tersebut 
secara penuh. Bila ia tidak memiliki harta, 
maka budak itu harus ditaksir harganya 
secara normal, lantas disuruh berusaha 
membebaskan diri sendiri secara penuh 
dengan tanpa dipaksa untuk mengembalikan 
sisa harganya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kerjasama" (67), Bab: 
Pembagian secara adil antara anggota (5)) 

Penjelasan - 

lirfi : ( Nashib ) bagian, kedua kata ini sama 

pola kata dan maknanya. 

mJU $ : Ia harus membayar sisanya 

dari uangnya sendiri agar terlepas dari 

perbudakan. 

Jifr Kii : Nilai yang sama, tidak kurang dan 
tidak lebih. 

p : Si budak diharuskan bekeija untuk 
membayar nilai bagian si sekutu, agar si 
budak terlepas dari sisa status budak yang 
masih melekat padanya. 

giis 'js . : Tanpa dipaksa untuk bekerja 
jika ia tidak mampu. 


HAK PERWALIAN MENJADI MILIK 
ORANG YANG MEMERDEKAKAN 

HADITS KE-960 

{j* c~*ais jllj 3 

tiUj»! <Jl cJ\l Ulu* 

iiUi cJbti ^ 


Jiulii dLlfi- (jl OpI«i oi 

4Xll 4X)I (^^3 liiii O i'd} 4?ij 
4*i£> 4Xll 4X1) Igj (JIa5 IjoJLoj 4 J 1 & 

cjvl jspf^ ftjii dG .^6 : fLj 

^«wLc. 4X1 1 4X1 1 |aJ 

<4Xll LjliS” £ J\j 

uJ jloli 4Xll oGS* ^ jlJ 

<3o 5 fiwl o|j 

X»jj/A (>• j><e X» 'r*!* t :i r J&X) i r »t6’ o« *^»"l) 

M&t 


Aisyah s® meriwayatkan bahwa Barirah 
datang meminta tolong kepadaku untuk 
menebus harga dirinya agar merdeka, 
padahal ia sama sekali belum membayarnya 
sedikit pun. Aisyah pun berkata kepadanya, 
"Kembalilah pada tuanmu. Jika mereka ingin 
aku membayar hargamu dan perwalianmu 
jatuh ke tanganku, aku akan bayar." 

Barirah pun menyampaikan hal itu kepada 
tuannya namun mereka menolak dan 
berkata, "Jika ia mau membantumu, silahkan. 
Tapi, perwalianmu tetap ada pada kami." 
Aisyah pun menyampaikan hal itu kepada 
Rasulullah maka beliau bersabda 
kepadanya, "Belilah ia lalu merdekakan. 
Karena perwalian hanya berhak menjadi 
milik orang yang memerdekakan." 

Kemudian Rasulullah berdiri dan bersabda, 
"Mengapa ada di antara kalian yang 
membuat persyaratan dengan syarat yang 
tidak ada dalam kitab Allah. Barang siapa 
yang mensyaratkan sebuah syarat yang tidak 
ada dalam Kitab Allah maka syaratnya itu 
tidak patut dipenuhi, sekali pun ia membuat 
seratus persyaratan. Syarat dari Allah lebih 
berhak (untuk dipenuhi) dan lebih kuat." 


580 



(HR. Bukhari, Kitab: " Pembebasan budak " 
(51), Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan 
dalam pembebasan budak (2)) 

Penjelasan - 

\&}c$ : Al-Azhari menjelaskan, mukatabah 
adalah seseorang membuat perjanjian 
dengan budak lelaki atau budak perempuan 
miliknya dengan sejumlah uang yang dibayar 
secara diangsur untuk kemerdekaan si budak. 
Si budak disebut mukatib, karena dialah yang 
membayar kemerdekaan dirinya kepada 
tuannya, meski pekerjaan ini dilakukan 
keduanya. Pada dasarnya bab mufa’alah 
dilakukan dua orang lebih, salah satunya 
melakukan sesuatu kepada temannya, seperti 
yang temannya lakukan padanya, dengan 
demikian keduanya adalah pelaku sekaligus 
obyek secara makna. 

: Para tuanmu binasa. 

jljSj : Wala’ adalah pembelaan, namun 
dalam istilah syariat dikhususkan untuk wala' 
memerdekakan budak, 
tidi o* : Engkau mengharap pahala di 
sisi Allah. 

< t A=S' & : Boleh atau wajibnya syarat 

tersebut tidak terdapat di dalam hukum 
Allah, karena siapapun yang membuat syarat 
yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, 
syarat tersebut batil. 

iob : Fi ’ il tafdhil kedua kata ini bukan 
seperti fungsinya, karena yang dimaksud 
adalah syarat Allah itulah yang benar dan 
kuat, selain itu lemah. 


HADITS KE-961 

*£iJl 4)1 (jsfj 

tLSti o jjjJ 4)1 


OJapO cJLfrl 

:j Juy <uL& 4JJ\ 4)1 Jlij ‘%-jj 

AU! 4A)1 j 3*^1 fSljll 

£Si3 j&y 

Q jf fj? : jlil iC^l (jit # 

Sl co 5 «JjjJ Jp ^ (jJuij jLi dUi 

UJj \ 4 lLc' : jlfl ‘A3l4il jrfs 

g» (Jj£=u M :<5^da)l ijbS* "\A rj 

(toit 

Aisyah «g, istri Nabi, meriwayatkan, 
"Sesungguhnya pada diri Barirah terdapat 
tiga sunah. Pertama, ia telah dimerdekakan 
dan diberi tawaran untuk memilih suaminya. 
Kedua, Rasulullah pernah bersabda terkait 
dengannya, 'Hak perwalian budak adalah 
milik orang yang telah memerdekakannya/ 
Ketiga, suatu ketika Rasulullah masuk 
saat daging direbus di periuk. Namun yang 
disuguhkan kepada beliau saat itu adalah 
roti dan lauk dari rumah. Beliau pun bertanya, 
'Sepertinya aku tadi melihat periuk yang 
berisikan daging?' Mereka menjawab, 'Ya, 
benar, tapi daging itu adalah daging yang 
disedekahkan kepada Barirah, sementara 
Anda tidak boleh makan harta sedekah/ 
Beliau pun bersabda, 'Daging itu sedekah 
bagi Barirah, dan hadiah bagi kami.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Jalak" (68), Bab: Menjual 
budak perempuan tidak dihitung talak (14)) 

Penjelasan 

: Tiga hukum syariat diketahui 
karenanya. 

1^5 & : Terkait fasakh nikah yang dijatuhkan 
suami. 


581 



*y^\ : Tungku dari batu, bentuk jamaknya 
buram, sama seperti ghurfah dan ghuraf. 

: Farat al-qidr fauran wa fauranan, 
artinya tungku bergolak-golak. 

(Sl : Idam adalah lauk pendamping makan, 
baik cair ataupun beku, jamaknya udum, 
sama seperti kitab dan kutub, dal-nya 
didhammah untuk meringankan, sehingga 
diperlakukan seperti kata tunggal, dan 
dijamakkan menjadi Adam, sama seperti kata 
qufl dan aqfal. 

\*}j : karena Barirah memberikan daging 
tersebut kepada kita sebagai hadiah, 
mengingat sedekah yang diberikan kepada 
orang fakir boleh ia gunakan untuk apa 
saja, seperti dijual atau yang lain, sama 
seperti mempergunakan hak milik sendiri. 
Konteksnya, larangan berlaku untuk sifat, 
bukan benda. 


LARANGAN MENJUAL DAN 
MENGHIBAHKAN PERWALIAN 

HADITS KE-962 

Jo : jll 4AJl J)\ doji- -nt 

iSljil go j* jij C Is. &\ 4i\ j 

Ibnu Umar t« berkata, "Rasulullah ^ telah 
melarang menjual dan menghibahkan hak 
perwalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perbudakan " (49), Bab: 
Menjual wala' dan menghibahkannya (10)) 


Penjelasan 

tSjJl ^5 : Wala' memerdekakan budak. 

Ibnu Baththal menjelaskan, ulama sepakat, 
mengalihkan nasab tidak diperbolehkan. 
Jika hukum u/afa'sama seperti hukum nasab, 
maka tidak boleh dialihkan pada yang lain, 
seperti halnya nasab tidak boleh dialihkan 
pada yang lain. Di masa Jahiliyah, orang- 
orang mengalihkan wala' melalui jual-beli 
dan lainnya, syariat selanjutnya melarang hal 
itu. 


BUDAK HARAM BERWALI BUKAN 
PADA TUANNYA 

HADITS KE-963 

tilft &\ C$ej uJU» g -W 

tkgya \JuZ) <uicj j* Jc* J& 

| yw UjlIp U 4 &\j : jlil cliUi 

lili oj jt> 3 Uj 4jjl U& 

<ui) Ujl>- Ali jl 

, > t j , , 

AUl Sl 4JJ1 

lijj **)| Ae S/j Idji 

4*1*3 UAu^o jjifi»! 

iU ibi jiL Si A^suSuii} 4ii 

jUj jl} ^ lS|3 tSlAfr Slj 

i£su%J\j 4JJi aJoLs jil 

‘illc. Slj lijo 11« iiji JIaj ^ 

Cr* *>S ^ v'* 0 ^ **p-i) 

(ftiaJI j 


582 



Ali taes berkhutbah kepada kami di atas 
mimbar dari batu bata, di atasnya tergeletak 
sebuah pedang, dan di tangannya ada 
lembaran catatan yang menggantung, la 
berkata, "Demi Allah, kami tidak mempunyai 
kitab suci yang dibaca selain Kitabullah dan 
apa yang terdapat dalam lembaran catatan 
ini." 

Ali lantas membukanya, ternyata isinya 
keterangan umur-umur unta dalam diyat. 
Duga berisi pernyataan: Kota Madinah 
adalah haram semenjak dari 'Air (gunung di 
Madinah) hingga sini. Maka barang siapa 
melakukan pelanggaran di sana, baginya 
laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh 
manusia. Allah tidak menerima amalannya, 
yang wajib maupun yang sunah. 

Dalam lembaran catatan itu juga ada 
pernyataan: Hak kaum muslimin itu sama, 
dapat diperoleh oleh siapa pun dari mereka. 
Maka barang siapa melanggar hak seorang 
muslim, baginya laknat Allah, malaikat 
dan seluruh manusia, Allah tidak menerima 
amalannya, yang wajib maupun yang sunah." 
Dalam lembaran catatan itu juga ada 
pernyataan: Barang siapa mengangkat suatu 
kaum sebagai Wali tanpa seizin tuannya maka 
baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh 
manusia, Allah tidak menerima amalannya, 
yang wajib maupun yang sunah." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Penjagaan" (96), 
Bab: Hal-hal yang dibenci dari memahami 
mendalam dan berselisih dalam ilmu (5)) 

Penjelasan 

j * : Batu bata yang dibakar. 

: Ia kemudian membuka dan 
membacanya. 

$)\ : Yaitu unta diyat dan perbedaan 

diyat ini terkait pembunuhan sengaja, tidak 
sengaja, dan semi sengaja. 

: Yaitu diharamkan. 


'j # : Sebuah gunung di Madinah. 

isSi \£j iiU y : Siapa melakukan bid’ah atau 

kezaliman di sana. 

’&'Jo : Amalan fardhu. 

Sj : Amalan nafilah, atau sebaliknya, atau 
tobat dan fidyah, atau yang lain. 

Cs : Tulisan dalam lembaran. 
jo *.»5 oLLLiil & : Jaminan aman yang mereka 
berikan sah, ketika ada seorang muslim 
memberikan jaminan aman kepada seorang 
kafir, haram bagi yang lain mengusik orang. 
jLiUit : Seperti wanita, budak, dan lainnya. 
UILi jli-i yS : Siapa melanggar perjanjian 
seorang muslim. 

Uy j |5 j; : Siapa menjadikan mereka sebagai 
pemimpin-pemimpin. 


KEUTAMAAN MEMERDEKAKAN 
BUDAK 

HADITS KE-964 

JgjJl j\i tiifr 4i)! 

jiili kkA iif j£so 4A)1 jiilLul 
yjJI L* i-iU \ <— M -‘(j *»-y-t) 

(<Loij 

Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi % 
bersabda: 

"Siapa saja yang membebaskan seorang 
muslim, Allah akan menyelamatkan anggota 
tubuhnya dari api neraka dari setiap anggota 
tubuh yang dimerdekakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perbudakarf ' (49), Bab: 
Pembebasan budak dan keutamaannya (1 )) 


583 



Penjelasan 

<il lililj : Allah menyelamatkan. Al- 
Khaththabi menuturkan, sebagian ulama 
menganjurkan, budak yang dimerdekakan 
tidak memiliki cacat tubuh, lumpuh, atau 
semacamnya, tapi sehat dan normal, agar 
orang yang memerdekakan mendapatkan 
apa yang dijanjikan; seluruh bagian 
tubuhnya dimerdekakan dari neraka karena 
ia memerdekakan seluruh bagian tubuh si 
budak di dunia. 



BAB 22 
JUAL BELI 


TIDAK SAHNYA JUAL BELI DENGAN 
CARA MULAMASAH' 

DAN MUNABADZAH 1 2 

HADITS KE-965 

5' 4)1 ajjji -MO 

ilS^l j£- 4)1 

(jjubil £, ir rt : j i£,UJI 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah melarang jual beli dengan cara 
mulamasah dan munabadzah. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jual Beli" (34), Bab: Jual 
beli munabadzah (63)) 

Penjelasan - — 

iliSdl : Yaitu seseorang berkata, “Jika kau 
menyentuh bajuku atau aku menyentuh 
bajumu, maka jual-beli berlaku.” Pendapat 
lain menyatakan; mulamasah adalah 
menyentuh barang yang ada di balik baju 


1 Mulamasah Ialah, seseorang menjual barang dengan cara 
si pembeli cukup memegang barang tersebut sebagai ganti 
melihat, jika melihat maka tak ada pilihan lain baginya; ia 
harus membeli. 

2 Munabadzah ialah seseorang menjual barang dengan 
cara melemparnya kepada seseorang (penawar), jika 
penjual telah melempar barang itu maka si penawar harus 
membelinya. Definisi lainnya ialah seperti bai; hashah. 


tanpa melihatnya, kemudian jual-beli 
diberlakukan sesuai sentuhan tersebut. 

Sipili : Penjual dan pembeli menjadikan 
lemparan sebagai akad jual-beli tanpa 
memerlukan ijab-kabul, salah satunya 
berkata, “Aku lemparkan bajuku seharga 
sepuluh dirham,” lalu si pembeli mengambil 
baju tersebut, atau si penjual berkata, "Aku 
menjual baju ini kepadamu seharga sekian, 
dengan syarat jika aku melemparkannya 
kepadamu, jual-beli berlaku dan tidak ada 
lagi hak khiyar” 


HADITS KE-966 

ijtil :J\S tilfr 4)1 ^1 -M*\ 

;ju£ji3 

fj-oll vV ■' v r ' ; tj <»■>•!) 

Abu Hurairah m berkata, "Telah dilarang 
dua macam puasa dan dua macam jual beli; 
puasa pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, 
dan jual beli dengan cara 'menyentuh' dan 
'melempar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Puasd ' (30), Bab: Puasa 
pada hari raya Idul Adha (67)) 


585 



Penjelasan 

Larangan di sini untuk haram, sehingga 
puasa dan jual-beli tersebut tidak sah. 

: Dari sisi makna, karena calon 
pembeli tidak melihat barang, tidak ada ijab- 
kabul, atau karena syarat tidak sah. 

jj : Allah memuliakan hamba-hamba- 
Nya pada dua hari tersebut dengan jamuan- 
Nya, maka siapa yang menawar keduanya, ia 
seakan menolak penghormatan tersebut. 


HADITS KE-967 

Jj-lj J6 :jl3 SjjS- -W 

(SrAaWJ 4A)1 ^0 4ji3l 

£ oJolilllj Jc- ^J6 

jiu .oL 6js jijii ^ wSdi3 
xJo (jl ojJlUljj «UJ Jj ^11 IJjjy Slj jlpJb jl 
jril j-Sjj igj* 

O?!? Vj dUi 

jjp JLs A l 

‘Ojl A jLC' gjMjJ «Xs^ 1 <4*iu\& A&-I 

(JaJW* jAj 4J^Jb 

(»1—11 JLiil V L t* otS' W tfjliJI ^>.1) 

Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Rasulullah 
melarang mengenakan dua macam cara 
memakai kain dan dua macam jual beli; 
melarang muldmasah dan mundbadzah 
dalam jual beli. Mulamasah ialah, seseorang 
memegang pakaian orang lain pada malam 
hari atau siang hari dan tidak membaliknya 
(memeriksanya) kecuali dengan menyentuh. 


Dan Munabadzah ialah, seseorang 
melempar pakaiannya ke orang lain dan 
sebaliknya, lalu terjadilah jual beli tanpa 
boleh memeriksa dan kerelaan dari dua belah 
pihak. Dan melarang dua macam pakaian. 
Mengenakan pakaian hanya di salah satu 
bahu saja dan membuka sisi yang lain tanpa 
pakaian, dan kedua, duduk menongkrong 
dengan paha dilekatkan pada dada lalu kain 
dibuat sandaran dibulatkan dari punggung 
ke betis, sementara kemaluan tidak tertutup 
apa-apa." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pakaiart’ (77), Bab: 
Memakai baju tanpa lengan (20)) 

Penjelasan 

: Menyatukan punggung dengan kedua 
betis dalam posisi duduk di atas kedua pantat 
dengan dua lutut terangkat. 


HARAM MENJUAL ANAK HEWAN 
DALAM KANDUNGAN 

HADITS K.E-968 

tUjlfr Jlc- J> 4i\ .ut «iooi- -‘HA 

gjj jJuJ aSjI j** 4ii 0» 

5^ jil 4jyl2b U j J*»- 

jl Jl 

i3?*y JL/dl t—>lj t\ i— >t5” U «a^»-t) 

«y-» 

(tYl 11 jjj ^ 

Abdullah bin Umar © meriwayatkan bahwa 
Rasulullah melarang menjual anak yang 
ada dalam kandungan perut unta. Cara 
itu merupakan cara jual beli orang-orang 


586 



jahiliyyah. Dahulu, seseorang membeli anak 
yang ada di dalam kandungan unta, hingga 
unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut 
melahirkan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: Jual 
beli gharar dan jual beli janin yang masih di 
perut {6 1)) 

Penjelasan 

i&Li : Ibnu Atsir menjelaskan, habal 
adalah mashdar untuk sesuatu yang 
terkandung di dalam sesuatu, seperti kata 
haml, diberi ta' untuk mengesankan makna 
mu'annatspada kata ini. Habal yang pertama 
maksudnya janin yang ada di perut unta, 
sementara habalyang kedua adalah apa yang 
ada di dalam perut unta. Jual beli seperti ini 
dilarang karena dua hal; mengandung unsur 
untung-untungan ( gharar ) dan menjual 
sesuatu yang sama sekali belum ada, yaitu 
menjual calon janin yang ada di dalam perut 
unta dengan perkiraan janin tersebut betina. 
Ini namanya jual beli nitajun nitaj. Pendapat 
lain menyebutkan, habalul habalah artinya 
menjual sesuatu dengan pembayaran setelah 
unta melahirkan janin yang ada di dalam 
perutnya. Waktu pembayaran ini tidak 
diketahui, sehingga tidak sah. 

Jjji-l : Unta jantan maupun betina, 
isiat : Mabni maful, ini termasuk fi'il 
yang hanya didengar seperti itu dari orang 
Arab, seperti kata junna dan zuha 'alaina 
yang berarti besar bagi kami. Naqah ber- 
i'rab rafa' karena disandarkan pada kata 
tuntij, maksudnya hingga unta melahirkan 
janinnya, anaknya inilah yang disebut nitaj, 
ini namanya menyebut maful dengan 
mashdar. 

p • Karena waktunya tidak 
diketahui. Pendapat lain menyebutkan; 
habalul habalah adalah menjual anaknya 
anak unta pada saat itu juga, misalkan 
seseorang berkata, "Jika unta ini melahirkan, 


lalu anaknya melahirkan anak, anaknya 
tersebut aku jual kepadamu.” Jual beli ini 
dilarang karena menjual sesuatu yang tidak 
dimiliki, tidak diketahui, dan tidak bisa 
diserahkan, sehingga termasuk dalam jual 
beli dengan unsur untung-untungan {gharar). 
Penafsiran kedua ini adalah penafsiran 
para ahli bahasa. Penafsiran ini lebih tepat 
dari sisi lafal, dan inilah yang dinyatakan 
Ahmad. Pendapat pertama lebih kuat, karena 
penafsirannya disampaikan perawi hadits 
sendiri; Ibnu Umar, ia lebih tahu dan tidak 
menyalahi tekstual, karena itulah praktek 
jual-beli yang ada di masa Jahiliyah, dan jual 
beli ini dilarang. 


HARAM MERUSAK PENJUALAN 
SAUDARA MUSLIM, MENAWAR 
TAWARANNYA, DAN MENAWAR 
UNTUK MENJERUMUSKAN 

HADITS KE-969 

«Ujlfr 4)1 <j jlfr Ji 4ii aIc. iLjjJ- 

4JJI 

Jp 

Jp ^ r t : i^ cSLMJ' **y»-') 

(jI^j jt «) oit **»•' Jp N_> 

Abdullah bin Umar S® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: 

"Janganlah sebagian dari kalian membeli 
barang yang dibeli (sedang ditawar) oleh 
saudaranya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Tidak boleh membeli yang sudah dibeli orang 
lain dan tidak boleh menawar yang sudah 


567 



ditawar orang lain hingga mendapat izin 
atau ia meninggalkannya (58)) 

Penjelasan 

S : dengan menyebutkan ba\ dengan 
catatan 'i di sini adalah 'i naftyah. 


HADITS KE-970 

5' 4&I (jffj SJjJa -W» 

otfjlt gSs Sl : j\J «jd^j Al & 4il 

j43 IffrUjI ljys2u Slj 

Ju Iftlij USj l^Ja^uL 5{j 

M d\ ^Ul j*d» u £*JI n ^ «&UJI A^i-t) 

Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $g bersabda: 

"Janganlah kalian mencegat rombongan 
dagang (sebelum sampai di pasar) dan 
jangan pula sebagian kalian membeli 
barang yang dibeli orang lain (sedang 
ditawar) dan janganlah melebihkan harga 
tawaran barang (yang sedang ditawar 
orang lain, dengan maksud menipu pembeli) 
dan janganlah orang kota membeli buat 
orang desa. Janganlah kalian menahan susu 
dari unta dan kambing (yang kurus dengan 
maksud menipu calon pembeli). Maka siapa 
yang membelinya setelah itu maka dia punya 
hak pilih; bila ia rela maka diambilnya dan 
bila tidak suka, ia boleh mengembalikannya 
dengan menambah satu sha' kurma." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Larangan bagi penjual memerah unta, sapi, 
dan setiap binatang perah (64)) 


Penjelasan 

ijSs S : Aslinya £112 'i , salah satu ta' dibuang, 
artinya janganlah kalian menyambut orang- 
orang yang datang membawa barang-barang 
dagangan ke suatu perkotaan untuk membeli 
barang-barang tersebut dari mereka sebelum 
mereka tiba di pasar dan mengetahui harga. 

: Dengan rafa’ dengan catatan Y di sini 
adalah 'i naftyah. 

ljJL*A2 % : Aslinya IjiiUS salah satu ta’ 
dibuang, berasal dari kata najsy, yaitu 
menambahi harga bukan bermaksud untuk 
membeli, tapi untuk menipu orang lain yang 
hendak membeli. 

: Orangkota berkata kepada orangyang 
datang dari pedalaman membawa barang- 
barang dagangan untuk ia jual dengan harga 
pada saat itu, “Biarkan aku yang menjualkan 
barang-barang itu untukmu dengan harga 
lebih tinggi." 

\x/Ji % : Mengikuti pola kata tuzakku, berasal 
darikatafc^is^utj^i, aslinya tj^dhammah 
di atas ya’ terasa berat, sehingga di-sukun, 
setelah itu dua sukun bertemu, salah satunya 
kemudian dibuang, kemudian huruf sebelum 
wawu didhammah untuk keselarasan. Al- 
Bukhari menjelaskan, musharrah adalah 
menahan dan mengumpulkan susu hewan di 
dalam kantong susunya tanpa diperah selama 
beberapa hari. Makna asli tashrtyah adalah 
menahan air. Sharraytu al-ma'a artinya aku 
menahan air. 

\i~bj 6l : yaitu jika si pembeli menerima hewan 
yang susunya ditahan tersebut. 



HADITS KE-971 

J6 : jll tils> &\ C$0j dooi -W 

I A^Ji£> <U)1 4JJI 

6 ^ sjJi j 13 

Jfcjj **"£■! (^ Jp o 13 

ofj 

(i^JI «i iy/dl vV " : -ly/AM vkS” 01 rj ^UJI ^>f) 

Abu Hurairah ms berkata, "Rasulullah 5 ^ 
melarang mencegat pedagang (sebelum 
sampai di pasar), melarang orang kota 
membeli untuk orang desa, melarang 
seorang istri mensyaratkan agar suaminya 
menceraikan istrinya yang lain, melarang 
seseorang melebihkan penawaran barang 
yang sedang ditawar saudaranya, serta 
melarang jual beli najasy dan tashriyah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persyaratan" (54), Bab: 
Persyaratan dalam talak (11)) 

Penjelasan 

jIUl : Menyambut kafilah untuk memberi 
barang-barang mereka sebelum mereka 
mengetahui harga barang di negeri tersebut. 

: Membeli. 

: Orang yang bermukim. 

: Orang yang tinggal di pedalaman, 
st^il Yaitu pada saat akad. 

cJ jp ji-jll o'j : fciUl l fli artinya 

si penjual menawarkan barang lalu ditawar 
calon pembeli. 

1+iOj : meminta agar dijual. Makna hadits; 
seseorang berkata kepada calon pembeli 
yang sudah menjalin kesepakatan dengan 
seseorang dalam jual beli namun belum 
melakukan akad, “Aku mau membeli barang 
itu dengan harga lebih,” atau, “Aku akan 


menjual kepadamu barang tersebut dengan 
harga lebih murah.” 

JJdi \ : yaitu menambahi harga namun bukan 
maksud untuk membeli, tapi untuk menipu 
calon pembeli. 

: mengikat kantong susu hewan yang 
dagingnya bisa dimakan agar susunya banyak 
untuk menipu calon pembeli, selanjutnya 
saat si calon pembeli memerahnya, ia 
mengira susunya melimpah, akhirnya ia 
menambahi harga hewan tersebut, namun 
beberapa hari setelah itu susunya berkurang. 
Ini disebut mahfalah, karena susu hewan 
tersebut dikumpulkan di kantong susunya. 

Jk : Aslinya salah satu ta’ dibuang, 
artinya; menyambut para pemilik barang 
dagangan. 


HARAM MENGHADANG PEDAGANG 
SEBELUM SAMPAI DI PASAR 

HADITS KE-972 

4jjt (epj AUl ~Wt 

I4A4 SjiJi liSji aJuu» SU. gjj . til : jll 

jOtf jl jjuuj 4&I <J6j ‘l&U? 

'i ot jilJJ yM ’U oUT U £,UJ1 

( iilrf- J£, 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Siapa yang 
membeli kambing yang susunya sengaja 
ditahan (agar terlihat besar) lalu ia ingin 
membatalkannya, ia boleh mengembalikan 
kambing tersebut ditambah dengan satu sha' 
kurma. Dan Nabi melarang menghadang 
dagangan (di luar pasar)." 


589 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Larangan bagi penjual memerah unta, sapi, 
kambing, dan setiap binatang perah (64)) 


PENDUDUK HARAM MENJUALKAN 
BARANG ORANG YANG BARU 
DATANG DARI LUAR KOTA 


HADITS KE-974 


:jl5 mJLft 4 Jl)I tiUU OoaU- -AVI 

iLJ jib- Y V' »bS" fl A»-p-t) 




HADITS KE-973 

: j\J tU^JLC- 4jdl (jbj ^llfr -WY 

JjaL *jl ^*lc. 4jj| J 15 

clil (jjgM j\5) Sj 6#jN 

Si :jis ^oj Si ii js u .-j- iic ^j^i 

IjLtMM» a) 

iU jit U- Ja tA :^JI «jUS" U : j <£jUJI 1) 

(*Pwa^ jt iLu J*j j>-\ Ji« 

Ibnu Abbas gg berkata, Rasulullah bersabda, 
"tanganlah kalian mencegat kafilah dagang 
(sebelum mereka sampai di pasar), dan 
janganlah seorang penduduk menjualkan 
barang pendatang yang baru datang." 

Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa 
maksud sabda beliau, 'Dan janganlah 
seorang penduduk menjualkan barang 
pendatang baru dari luar kota?' la menjawab, 
'Seseorang tidak boleh menjadi makelar 
(broker, calo)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Apakah boleh orang kota menjual kepada 
orang desa tanpa upah? (70)) 

Penjelasan 

od'jM 1 j!5j H : Aslinya \yi& Y salah satu ta’ 
dibuang. Rukban adalah jamak rakib. 

Slj : Dengan rafa’ sebagai nafi. Simsar 
artinya calo. 


Anas bin Malik m berkata, "Kami dilarang 
bila seorang penduduk menjualkan barang 
pendatang baru dari luar kota." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jua! Beli" (34), Bab: 
Orang kota tidak boleh membeli dari orang 
kampung melalui makelar (70)) 


TIDAK SAH MENJUAL DAGANGAN 
YANG BELUM SAMPAI DI TANGAN 

HADITS K.E-975 

ilft j*5 JjjJl UI :J15 «jjillft J>\ -Wo 

£ & <*)! tj 'JSij AJlft 

Slj :^Uft £jl jlS j^Iaj JL> 

(jl d** (Ukll «jU o# i— >US” Vt : j (JJjUiJl 

(jJaiC ^ U JaJi 

Ibnu Abbas m berkata, "Yang dilarang 
oleh Nabi $§ adalah makanan yang dijual 
kembali kecuali setelah dipegangnya (ada di 
tangannya secara sah)." 

Ibnu Abbas as menambahkan, "Aku 
memandang segala sesuatu tidak lain kecuali 
seperti itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual mekanan sebelum diterima dan 
menjual sesuatu yang bukan milikmu (55)) 


590 



HADITS KE-976 

«Uilft #11 #ll jIc -WV 

^Ukjl : Jlfl tjoJ^uj ^JX' 4jjl 4JJI 0^ 

«u jyL o J^- AjuaJ lilaS 

£U\ ^ V U ®\ :^JI V bT n :j ^UJI 4*>J) 

y-uj 

Ibnu Abbas as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah gg bersabda: 

"Barang siapa membeli makanan, maka 
janganlah ia menjualnya kembali hingga 
menerimanya (memilikinya dengan 

sempurna)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Takaran atas orang yang menjual dan yang 
membeli (51)) 

— Penjelasan 

Ji : Hingga si pembeli menerima 
barang. 


HADITS KE-977 

illjift #ll (s?j Jlc- -WV 

dj jaauS Jj*J 1 Jftl (J j»UiaJl :Jb 

jJu«3 4*^ #ll 4JJl 3 

a^JuJL> Ajfc £ ojx*Ui ,jl 
( jiUt V U VC vbS' u <£,UJ» **>t) 

Abdullah bin Umar @ berkata, "Dahulu 
orang-orang biasa membeli makanan di 
muka pasar lalu menjualnya di tempat itu 
pula, maka Rasulullah melarang menjual 
makanan di tempat (pembeliannya) hingga 
makanan itu dipindahkan terlebih dahulu." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: Batas 
bolehnya penghadangan (72)) 

- Penjelasan 

Jjj&j Ji : Hingga mereka menerima barang. 


PENJUAL DAN PEMBELI BERHAK 
MEMILIH SELAMA MASIH BERADA DI 
TEMPAT JUAL BELI 

HADITS KE-978 


23i\ (S?j Jlfr # 4ll il* -*wa 

:J13 ipL*j 4JJI 4jjl Jj-j i^\ * C- 





L.jU-1 «- rt :,i tfjM 4~>») 

Abdullah bin Umar WS meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: 

"Dua orang yang melakukan jual beli, masing- 
masing punya hak pilihan atas teman jual 
belinya selama keduanya belum berpisah, 
kecuali jual beli yang tidak membutuhkan 
berpisah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Boleh memilih dalam jual beli asalkan belum 
berpisah (44)) 

Penjelasan 

Makna hadits; khiyar berlangsung selama 
penjual dan pembeli belum berpisah, karena 
U di sini adalah huruf mashdar-zharaf. 


591 



HADITS KE-979 

tUjlc- &l Jlfr gll -m 
£jl«J li| :J\5 4j( «|Ju^ 4 J 1 & 4jjl 41)1 
p U jlliu U4I? *>-!3 £$4^ 

£ £Ca jril Ciiii jg jl illle- Ut?j 
jl juu \ijij j j CS-j Jus eUi 

£*£)! Ju3 UfU l>-\j pj 
L>Jk»t jji. lij i_jU to :^jjJI ijbS* rt 

(^Jl i r c t m J «*■** £r" Jju 4 f»-Uo 


Ibnu Umar a» meriwayatkan dari Rasulullah 
beliau bersabda, "Jika dua orang 
melakukan jual beli maka masing-masing 
memiliki hak memilih atas jual belinya selama 
keduanya belum berpisah. Jika keduanya 
sepakat atau salah satu dari keduanya 
memilih lalu dilakukan transaksi, berarti jual 
beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya 
keduanya berpisah setelah transaksi 
sedangkan salah seorang dari keduanya 
tidak membatalkan transaksi maka jual beli 
sudah sah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Jika salah seorang memberi pilihan kepada 
temannya setelah jual beli, maka jual belinya 
harus dilakukan (45)) 


JUJUR DALAM MENJUAL DAN 
MENJELASKAN BARANG DAGANGAN 

HADITS KE-980 

«iift &\ <&j -<\A* 

:jLL*£ <UJl 4jjl Jj \y*tj j\| :,j\5 

$ Ji S jl iij£5 j3 u jd-u 


\j 15 j idjj \ljutf» 

l«4 * J a5Jj 

(Jj dW' O» 'M v r*'r " : £>r" v'sS' U OJjUJ' *>->-') 

(Uudij 

Hakim bin Hizam as berkata, "Rasulullah $5 
bersabda: 

'Dua orang yang melakukan jual beli 
boleh memilih (untuk melangsungkan atau 
membatalkan jual beli) selama keduanya 
belum berpisah," Atau sabda beliau, "hingga 
keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan 
menjelaskan barang dagangannya (dengan 
jujur), maka transaksi jual beli keduanya 
akan diberkahi. Namun, bila keduanya 
menyembunyikan (cacat) dan berdusta, 
maka berkah jual beli keduanya akan 
dihapuskan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Jika di antara dua orang yang bertransaksi 
berlaku terus terang dan tidak menutupi (19)) 

Penjelasan-- 

12*3 : Sesuatu yang perlu dijelaskan, seperti 
cacat dan lainnya yang ada pada barang dan 
harga. 

U 49 I 3 £ U£j 'AJy : Barang dan harganya 
diberkahi. 

12 ? ojj : Penjual menyembunyikan aib pada 
barang dan pembeli menyembunyikan aib 
pada harga. 

Xij£j : Penjual dan pembeli berdusta terkait 
sifat barang dan harga. 

iLif. : Berkah jual-beli mereka berdua 
lenyap, sementara jika hanya salah satu dari 
keduanya melakukan hal tersebut, berkah 
jual beli si pelaku saja yang tidak diberkahi. 


592 



ORANG YANG MENIPU DALAM JUAL 
BELI 

HADITS KE-981 

<u)l — \A\ 

Z\ <{Lj & &\ /S %j o» 

SSu S jii cJLK bi : jul <£^i g 

JA .j£= u U L_iU IA y-A^ r t :j ySjUdl *J»y»-f) 

Abdullah bfn Umar 88 meriwayatkan bahwa 
ada seorang laki-laki menceritakan kepada 
Nabi kalau ia tertipu dalam jual beli. Beliau 
pun bersabda: 

"Dika kamu jual beli, katakanlah, 'Tidak ada 
penipuan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: Tipu 
daya yang dilarang dalam jual beli (48)) 

- Penjelasan 

feSU- Sl : Tidak ada tipuan dalam agama, 
karena agama itu nasehat. N di sini adalah ^ 
nafi lil jins, khabar-nya dibuang. 


LARANGAN JUAL BELI BUAH YANG 
BELUM TERLIHAT BAGUS TANPA 
SYARAT DIPETIK DARI POHONNYA 

HADITS KE-982 

«\ 4jjl AJJl . U f 1 ^ AT 

jJuj Jji jUlll iJ6 4&! 5 5' 

gtil J6 

^ J** j 1 -* 11 g? ^ A# ^ n 


Abdullah bin Umar 88 meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jjg melarang jual-beli buah- 
buahan hingga buah itu terlihat bagus. Beliau 
melarang penjual dan pembeli. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), 

Bab: Menjual buah sebelum nampak 

kematangannya (85)) 

— Penjelasan 

jL2Jl : Kurma yang sudah dipetik dari 
pohonnya, larangan di sini larangan haram. 
IJiSli jSZ Ji : konsekwensinya, ketika buah 
sudah terlihat matang, boleh dan sah untuk 
dijual meski tidak disyaratkan untuk dipetik, 
misalkan menjual secara mutlak, atau 
ketika disyaratkan agar buah tetap berada 
di pohon atau dipetik. Makna perbedaan di 
antara keduanya; setelah dipetik umumnya 
terhindar dari hama, sementara jika belum 
dipetik, buah cepat melemah. 

Jo : agar tidak memakan harta milik 
saudaranya secara batil. 

: yaitu pembeli, agar tidak membuang 
harta secara percuma. 


HADITS KE-983 

(J 6 : j\l ji\>- tlo -\AT 

£0 jJu/j 4jus. 4JJI 

crui> £s* v'# Ar n : <i <£>U'r" ^>-0 

Jabir a» berkata, "Nabi $§ melarang menjual 
buah (dari pohon) kecuali bila telah bagus. 
Dan buah (dari pohon itu) tidak boleh dijual 


593 



kecuali dengan dinar dan dirham, kecuali 
'ardya. 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli " (34), Bab: 
Menjual buah kurma yang masih di pohon 
dengan emas dan perak (83)) 

Penjelasan 

^Ji\ : kurma muda. 

SlJ : juga boleh menawarkan barang 
apa saja dengan syaratnya, adanya Nabi m 
hanya menyebut emas dan perak karena 
itulah yang umumnya mereka pergunakan. 
tyjsJl : jamak ‘ariyah, fa’ilah bermakna 
mafulah, dari kata artinya 

memaksudkan sesuatu, atau mungkin juga 
fa'ilah bermakna fa'ilah, berasal dari kata 
dyi artinya melepas baju, seakan akad ariyah 
ini dikeluarkan dari serangkaian jual beli yang 
diharamkan. Diperdebatkan apa penafsiran 
ariyah ? Ada yang menyatakan, ketika Nabi 
jg melarang jual beli muzabanah, yaitu 
menjual kurma yang masih berada di pohon 
dengan kurma yang sudah dipetik, beliau 
memberikan keringanan jual beli araya di 
antara sederetan jual beli muzabanah. Jual 
beli araya adalah orang yang tidak memiliki 
pohon kurma dan termasuk golongan miskin, 
melihat kurma muda namun ia tidak punya 
uang tunai untuk membeli kurma muda 
tersebut untuk keluarganya, namun ia masih 
memiliki kelebihan kurma yang menjadi 
makanan pokoknya, ia kemudian menemui 
pemilik pohon kurma tersebut lalu berkata 
kepadanya, “Juallah hasil kurma satu atau dua 
pohon kurma ini kepadaku dengan kurma 
(yang sudah dipetik) seukuran hasil pohon 
kurma tersebut,” ia kemudian menyerahkan 
kurma yang sudah dipetik seharga hasil 
kurma yang masih ada di pohon tersebut, 
agar ia merasakan kurma muda bersama 

3 ‘Ardya: menjual kurma ruthab yang masih di pohon 
dengan kurma tamr. Ini diizinkan bagi orang yang berhajat 
(miskin), tidak mempunyai kebun kurma jika kurang dari 
lima wa$aq. 


yang lain. Nabi memberi keringanan jual 
beli ini dengan catatan tidak lebih dari lima 
wasaq. Demikian penjelasan Ibnu Atsir. 


HADITS KE-984 
4&1 

j' iP ^ J* gl d* 

Ojjd ^j jtl djji (jp-J 

( JicJI ^ fU\ V l# l ^ ro : j gjjUJI 4^>i) 

Ibnu Abbas m berkata, "Nabi ^jg telah 
melarang menjual pohon kurma hingga 
buahnya layak dimakan dan ditimbang. 
Ada seseorang bertanya, 'Bagaimana 
caranya ditimbang?' Seseorang yang ada di 
sebelahnya berkata, 'Hingga bisa dipelihara 
(disimpan).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jual Beli Salam" (35), 
Bab: Jual beli salam pada kurma (4)) 

Penjelasan 

jj& J*- : Dijaga dan dilindungi. 


LARANGAN MENJUAL KURMA BASAH 
DENGAN KURMA KERING 

HADITS KE-985 

4^)1 (OuU Jjj — ^Ao 

jl Zijk Jl jJuoJ aJic. 4J3I 


594 



Zaid bin Tsabit m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg memberi keringanan bagi 
pemilik pohon kurma untuk menjual kurmanya 
dengan taksiran. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: Jual 
beli muzabanah ialah menjual buah dengan 
kurma (72)) 

Penjelasan 

: Kurma atau anggur yang masih ada di 
pohonnya. 

I : Memperkirakan hasilnya ketika sudah 
dipetik. 


HADITS KE-986 

U 4^Jl 6> 4jjl 

013JJ Ar : £>r J ' n -4 *V-') 

j]L J?cJI 

Sahi bin Abi Hatmah m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah gjj melarang menjual 
kurma masak dengan kurma basah, namun 
beliau memberi keringanan pada pemilik 
pohon kurma untuk menjualnya dengan 
taksiran agar ruthabnya (kurma basah) dapat 
dimakan oleh pemiliknya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual buah kurma yang masih di pohon 
dengan emas dan perak (83)) 

Penjelasan 

’jl II : Kurma muda. 

’J3 \ : Kurma kering. 

I 4 U 1 : Para penjual. 


HADITS KE-987 
J jj g\j -MV 
ijlj (|Jui tj A.JlC- 4J)1 4j)l 

lili Gigili <l)\SJo \ ^/l « jlSib J&\ t&\ 

jC a! i_jL W If :j A»-^»-i) 

(j£ li j' Ja3 ' 3 - s? 

Sahi bin Abi Hatsmah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah melarang Muzdbanah, yaitu 
menjual kurma masak dengan kurma mentah 
(barter) kecuali para pemilik pohon kurma, 
beliau mengizinkan mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Masaqah 1 " (42), Bab: 
Seseorang yang tempat lewat atau menum 
pada kebun atau kurma (17)) 

Penjelasan 

&\yZ\ : Menjual kurma yang masih ada di 
pohon dengan kurma yang sudah dipetik. 
Muzabanah ini berasal dari kata zabn, artinya 
mengubur atau memendam, seakan masing- 
masing dari penjual dan pembeli tidak 
memberitahukan haknya agar ditambahi. 
Jual beli seperti ini dilarang karena adanya 
faktor ketidakjelasan. 


HADITS KE-988 

51 liic- (cfcj -MA 

££ Ij 1^x51 ££ jiai-j pSij 4ji)l ^0 

0“JJL> <Jp vV Ar rl : j s£j^M 


595 



Abu Hurairah ass meriwayatkan bahwa 
Nabi memberi keringanan dalam jual beli 
kurma (di atas pohonnya) selama hanya lima 
wasaq, atau kurang dari lima wasaq. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual buah kurma yang masih di pohon 
dengan emas dan perak (83)) 

Penjelasan 

: Jamak wasaq, satu wasaq sama dengan 
enampuluh sha\ satu sha’ sama dengan lima 
sepertiga rithel, dengan ukuran kurma yang 
sudah kering. 


HADITS KE-989 
£i\ (s?j ^ alfr 
tjii <UJl 4jjl 

£ *2 i>J5 <i2£ii 



(fUJUfUbJlj 

Abdullah bin Umar fg meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 3 ® melarang Muzdbanah. Yaitu, 
menjual kurma matang dengan kurma kering 
dengan cara ditimbang dan menjual anggur 
kering dengan anggur basah dengan cara 
ditimbang. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: Jual 
beli anggur dengan anggur dan makanan 
dengan makanan (75)) 

Penjelasan 

: Kurma muda yang masih ada di pohon. 

: Kurma kering. 

'JS : Yaitu dengan ditakar. Takaran disebut 
secara khusus bukan sebagai batasan untuk 


gambaran jual beli ini, tapi hanya sebatas 
praktek yang biasa mereka lakukan, sehingga 
tidak ada mafhum di sini. Atau ada mafhum- 
nya. tapi mafhum murafaqah, karena 
mediamkan hal tersebut lebih dilarang dari 
pada membicarakannya. 

: Pohon anggur, maksudnya adalah 
anggur itu sendiri, memasukkan huruf jar 
pada kata (anggur) termasuk terbalik, 
karena menurut asal, seharusnya dimasukkan 
pada kata «ILjl» (anggur kering). 


HADITS KE-990 

: j\S 'J>£- #1 ioA*- “W* 

5' <j£- j ^ic. &\ 4&I Jjjij 

AJUU jl tfj\ t^S U-wOJJ AjLu 0' 

& dUi 

ijU M 'f’t =j <fj>- 1) 

(^ 

Ibnu Umar berkata, "Rasulullah 
melarang jual beli Muzdbanah. Yaitu, menjual 
hasil kebun; kurma (basah) dibayar dengan 
kurma kering dengan takaran yang sama; 
anggur (basah) dibayar dengan anggur 
kering dengan takaran yang sama; tanaman 
(gandum) dijual dengan pembayaran 
makanan dengan takaran yang sama, beliau 
melarang semua itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual tanaman dengan makanan dengan 
cara ditakar (91)) 

Penjelasan 

jtsli Jis : Kurma kebunnya. 

6K 6]$ : Maksudnya kebun. 


596 



MENJUAL POHON KURMA YANG 
SEDANG BERBUAH 

HADITS KE-991 
4jjl CS&J j*®' (ji 

tfLj aIIc. 4jj| 4)1 Sy»j 5' 

sjJ* $h\ t gdj vij^j ojjf Jj 

•»* ** fcj» *• *»»tf V t*** 1 ^ n s?>M «*>t) 

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg bersabda: 

"Barang siapa menjual pohon kurma yang 
telah dikawinkan maka buahnya menjadi 
milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan 
(kurma tersebut menjadi miliknya)" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jua/ Beli" (34), Bab: 
Orang yang menjual kurma yang telah 
matang buahnya atau tanah pertanian (90)) 

Penjelasan 

c$\ : Abartu an-nakhl artinya aku 

menyerbukkan pohon kurma, abbartuhu 
ta'biran untuk makna dilebih-lebihkan. 
gdJ Ub^iS : Kurmanya milik penjual, bukan 
milik pembeli, dan kurma tetap dibiarkan 
di pohon hingga tiba waktu panen, si 
penjual dibebankan untuk menyirami 
pohon tersebut guna memenuhi kebutuhan 
buah kurma, karena buah kurma tersebut 
miliknya, ia dipaksa harus menyiram, ia bisa 
memasuki kebun tersebut untuk menyirami 
pohon kurma dan memeliharanya jika ia 
bisa dipercaya. Jika ia tidak bisa dipercaya, 
hakim menunjuk orang yang bisa dipercaya 
untuk menyirami pohon kurma tersebut 
dengan beban biaya ditanggung si penjual, 
selanjutnya pohon disiram sebagaimana 
mestinya. 


o' : Kecuali jika si pembeli 
mensyaratkan buah tersebut miliknya dan 
penjual menyetujui syarat tersebut. 


597 




BAB 23 

LARANGAN MUHAQALAH, MUZABANAH, 
MUKHABARAH, DAN MENJUAL BUAH YANG BELUM 
TERLIHAT BAGUS 


HADITS KE-992 

4JkJl ji\>- -W 

lj\*uS\ Jc. jJtlj aJlp 4AJI iju 

j^iJl iiilAJI J 

oij jj-j 

ligdify 

>f 4 oj£=m J»-> vV w :*.UULt t? :j «&UJ» *^>t) 

(Jit jjt 

Jabir bin Abduliah meriwayatkan, Nabi 
melarang Mukhabarah, Muh6qalah, 
Muzabanah, dan jual beli buah-buahan (dari 
pohon) hingga terlihat bagus dan tidak boleh 
dijual sesuatupun darinya selain dengan 
dinar dan dirham kecuali 'ardya. 

(HR. Bukhari, Kitab: * Masaqah i" (42), Bab: 
Seseorang yang tempat lewat atau minum 
pada kebun atau kurma (1 7)) 

Penjelasan 

: Akad muzara’ah dimana benihnya 
dari pihak pekeija. Pendapat lain 
menyatakan, mukhabarah adalah muzara’ah 
dengan bagian tertentu, seperti sepertiga, 
seperempat, atau semacamnya. 

SteJl : Menjual hasil tanaman dengan 
gandum bersih. Pendapat lain menyatakan, 


muhaqalah adalah menyewakan tanah 
dengan imbalan gandum yang ditentukan 
oleh pihak penanam. Pendapat lain 
menyatakan, muhaqalah adalah muzara’ah 
dengan bagian tertentu, seperti sepertiga, 
seperempat, atau semacamnya. Yang lain 
menyatakan, muhaqalah adalah menjual 
buah yang masih berada di dalam bulir 
dengan gandum. Ada juga yang menyatakan, 
muhaqalah adalah menjual hasil tanaman 
sebelum muncul. 

: Yaitu hamanya hilang. 

\j\yi\ S» : Tidak boleh dijual dengan cara 
mukhabarah dan muhaqalah, kecuali 
dengan memperkirakan buah yang masih 
ada di pohon tersebut dengan kurma yang 
sudah dipetik. 


MENYEWAKAN TANAH 

HADITS KE-993 

«C*',* 4Ul ,j yo'j 4JJI -U-C. -WT 

\JU Jli-jj Co^ :J\I 

jui j 

sW5jl (jjl (jli #1^1 


599 



(isn*dl Jjai <_)lj r« :<J>I \J*d£ o\ gijUJI 4»p-i) 

3abir bin Abdullah m berkata, "Ada 
beberapa orang dari kami yang memiliki 
banyak lahan tanah. Mereka berkata, 'Kami 
akan sewakan dengan pembagian sepertiga 
(hasil), seperempat atau setengah/ Maka 
Nabi bersabda, 'Barang siapa memiliki 
lahan hendaklah ia tanami, atau ia berikan 
kepada saudaranya untuk digarap. Jika tidak 
mau, hendaklah ia biarkan tanahnya (tidak 
memberikan atau menyewakannya)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Keutamaan munaihah (35)) 


#jl\ 

onjij £ 

i/j Cr ^ n ^sy*^) 

Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ melarang Muzabanah dan 
Muhdqalah. Muzabanah ialah, membeli 
(barter) kurma masak dengan kurma kering 
yang masih berada di pohon. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jua/ Beli" (34), Bab: Jual 
beli mudzabanah ialah jual beli buah dengan 
kurma (82)) 


HADITS KE-994 


jl* :jl3 «ilfr Al ojjji ‘J\ -\\l 

4] C 4A)l 4X)I J 
dL****ls jl 


«_As*-e> j* 'A v-AsS* l ' : (i gjjUJ' 

j ti»; (/"Iji pLy «-lc <d)l 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah |g 
bersabda: 

'Barang siapa memiliki tanah hendaklah 
ia menanaminya atau ia berikan kepada 
saudaranya (agar ditanami). Jika ia tidak 
mau melakukan itu semua, maka hendaklah 
ia biarkan tanahnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pertaniarl' (41), Bab: 
Para shahabat Nabi $5j saling membantu 
bercocok tanam (18)) 


HADITS KE-996 

«gtf «>* (f. -w 

jp **j$* $ « j ^ $ 6' 

cy p ijty i? G' 

iji J ^tJLt >j 41)1 ^0 ^gill 0^ ^’A>' 

c4*Ii g\j jl Jli #1 uJbli j ^ 

jJuwj aJl& a!)I rJUi c 4xa 

UI j£ £$l jlil i^lpl 
4A)I 4&I -ii* jp <Sj£=» & 

0»W 5* s^j £ U, fLj *&. 

ujUk-oI vb 'A l ' : li tSjUJ' A^yA-t) 

(•j-^b li p«A « . i ts-ljj pi-j gjJI 


HADITS KE-99S 

‘aIE Ai jjjJ-i -^© 

Ajjl 4Jjl (J)l 


Ibnu Umar m biasa menyewakan sawah 
ladangnya pada masa Nabi jg, Abu Bakar, 
Umar, Utsman, dan awal masa pemerintahan 
Mu'awiyah. Kemudian ia mendengar Rafi' 


600 



bin Khadij meriwayatkan bahwa Nabi jg| 
melarang menyewakan sawah ladang. Ibnu 
Umar langsung pergi menemui Rafi' dan aku 
pergi bersamanya, lalu bertanya kepadanya. 
Rafi' pun menjawab, "Nabi melarang 
menyewakan ladang." 

Ibnu Umar lalu berkata, "Kamu tahu kami 
biasa menyewakan sawah ladang pada masa 
Rasulullah &£ dengan bagian seperempat 
ditambah dengan sedikit tepung." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pertanian i" (41), Bab: 
Para shahabat Nabi saling membantu 
bercocok tanam (18)) 

Penjelasan - 

<sj=4 : Dari kata akraytuhu ad-dar ikra’an 
artinya aku menyewakan rumah kepadanya. 
iUu$l : Jamak rabi', artinya sungai kecil. Ini 
hadits; Ibnu Umar mengingkari Rafi’ yang 
menjeneralisasikan larangan menyewakan 
tanah, IbnuUmarberkata/’YangdilarangNabi 
H adalah akad sewa tanah yang menyertakan 
syarat batil,” karena orang-orang biasanya 
mensyaratkan bagian tanaman yang ada 
di dekat sungai dan rerumputan, ini tidak 
diketahui, karena mungkin tanaman di 
bagian yang ini tumbuh normal sementara 
yang lain terserang hama, atau sebaliknya, 
sehingga pihak penanam atau pemilik tanah 
tidak mendapatkan bagian apapun. 


MENYEWA TANAH DENGAN 
MAKANAN 

HADITS KE-997 

JJj : 1? -\\S 

U|lj & jJal jJu»} Zi\ ^s> 4&1 

:ci$ llto (ijj 3 (S5 ^13 


a^Lc> aUI aU! J 15 Lo 

:J\i tjJu tj 4 II £■ #ll 4i\ JJ-Lj :J\I 

|j£j! Jp :cJl5 U 

Sl : jlf Jpj 

:cJl 5 UkjCjjl jl 

^ tjtT L» <_jU \A : j (jJjLkJl 

(ir^l) <i ^ pi-, *Jx. «oli yjJI 

Zhuhair bin Rafi' m berkata, "Rasulullah 
telah melarang kami dari suatu perkara, 
dan beliau memang sangat sayang kepada 
kami." 

Aku, Rafi' bin Hudaij (perawi hadits ini) 
bertanya, "Apa yang telah dikatakan 
Rasulullah sudah pasti benar?" 
la berkata, "Rasulullah $5j pernah 
memanggilku lalu bertanya, 'Apa yang 
kalian perbuat dengan tanah ladang kalian?' 
Aku jawab, 'Kami mengupah pekerja (untuk 
menanaminya) dengan bayaran seperempat 
kurma dan gandum ditambah beberapa 
wasaq.' Beliau bersabda, 'Dangan kalian 
berbuat demikian. Tanamilah sendiri, atau 
berikan pada orang lain agar ditanami, atau 
biarkan tanah kalian.' Rafi' berkata, 'Aku 
katakan, 'Kami dengar dan kami taat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pertanian 1 " (41), Bab: 
Para shahabat Nabi jgj saling membantu 
bercocok tanam (1 8)) 

Penjelasan 

liitj : Lemah lembut, kata ini beri’rab nashab 
sebagai khabar 5IT , isimnya adalah kata ganti 
dalam 51?. 

: Di ladang-ladang kalian. 


601 



: Serahkan ladang tersebut pada orang 
lain untuk ditanami tanpa upah. 

: Biarkan saja dalam keadaan 
terbengkalai. 


HADITS KE-998 

4jjl doj> -\\\ 

d\ : jll j£=Jj (rjiJi ^?) HZ&jJ fLj 

Cx ':'- Od-\j u* }jt ^ »W- ! 

Co jijCo 

JuC ji jjt bjJ» >_jU V rifrjljll ub^ l\ : j 

(4»\ 

Ibnu Abbas as meriwayatkan bahwa Nabi 
M tidak melarang itu (Mukhabarah). Tapi, 
beliau bersabda, "Lebih baik seseorang dari 
kalian memberikan (tanahnya agar ditanami) 
saudaranya daripada ia memungut bayaran 
tertentu darinya " 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pertanian i" (41), Bab: 
Telah bercerita kepadaku Ali bin Abdullah 
( 10 )) 


Penjelasan 

ili SIj : Tidak melarang bercocok tanam 
dengan cara mukhabarah. 

Ujiii : Yaitu upah yang telah ditentukan. 


602 



BAB 24 
MUSAQAT 


MENYERAHKAN TANAH KEPADA 
ORANG UNTUK DIGARAP 
KEMUDIAN MEMBERIKAN SEBAGIAN 
HASILNYA 

HADITS KE-999 

Al (s?j -\\\ 

\a jilc pStj aILc. iijjl 

AjU 5^9 

tjz* J* - ! j djjfej : i3"^3 

Ai 

g?^-j jl Jsj% *Q\ y* y$ 61 jAlJ 

jlii-l ^ <^S 

jfcj'il! OjU*-l AJwglfr CsilSj 
(.jAj >ilU i£.j\jL\ V li A itejljil vjbS' IS :j g^UJi Aa-jS-l) 

Ibnu Umar ® meriwayatkan bahwa Nabi #& 
mempekerjakan orang untuk memanfaatkan 
tanah Khaibar dengan ketentuan separuh 
dari hasilnya berupa kurma atau sayuran 
untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya 
kepada istri-istri beliau sebanyak 100 wasaq: 
80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum. 
Pada zamannya, Umar membagi-bagikan 
tanah Khaibar. Maka istri-istri Nabi jgjj ada 


yang mendapatkan air (sumur), tanah, atau 
seperti hak mereka sebelumnya. Dan di 
antara mereka ada yang memilih tanah dan 
ada juga yang memilih menerima wasaq 
(hasilnya). Adapun Aisyah memilih tanah. 
(HR. Bukhari, Kitab: " Pertanian “ (41), Bab: 
Menggarap lahan dengan mendapatkan 
setengah bagian (8)) 

Penjelasan 

J& : Mempekerjakan penduduk Khaibar. 
: Dengan upah separuh hasil bumi. 

£/4 U : Mengisyaratkan akad 

musaqat. 

jf : Mengisyaratkan muzara’ah. 

& : Satu wasaq sama dengan enampuluh 
sha’ Nabi jgi, bisa dibaca wasaq atau wisaq. 
0*5 ot : Dari kata iqtha‘. 

$ : Jatah mereka tetap berlaku seperti 

ketika Rasulullah jg; masih hidup. 


HADITS KE- 1000 

£$£_) ollaiM £jl - V M 

jUi-l (jbjl Cji S§^3l «Aifr Ajjl 

1*] a*Lp AAJl AAJl 


603 



Penjelasan 


J*ji\ cSij <\£* sijf 

cJlu ci^id i^ji 0^1 ^! 3! 3 

jLijiil fLj 4)1 jj^j Sjfell 

jlil ^i)l uiJai IfrL l fr iyil a u J)l l$J 
| 0^ =»jA) a Jj- AWl 4JJI pji 

jl ^Ifr Jyi- l$J jjjii Uii U dUi Jp 

a\^j |3 sl^j 

(jOjSlI ij) JVi lij oU \Y :ix^\jil ljUS" i\ <£jUdl <s-^>-I) 
(<1)1 jJjit L. iljil 

Ibnu Umar ® meriwayatkan bahwa Umar bin 
Khatthab mengusir orang Yahudi dan Nasrani 
dari tanah Hijaz 1 . Dan ketika menaklukan 
Khaibar, Rasulullah sg berkehendak untuk 
mengusir kaum Yahudi dari wilayah tersebut. 
Ketika dikuasai, tanah Khaibar beliau 
manfaatkan untuk Allah, Rasul-Nya, dan 
kaum muslimin. Beliau juga berkehendak 
mengusir kaum Yahudi darinya, namun kaum 
Yahudi meminta kepada Rasulullah 33 agar 
beliau mengizinkan mereka tetap tinggal di 
sana untuk memanfaatkannya dan mereka 
mendapat hak bagian separuh dari hasil buah- 
buahannya. Maka Rasulullah bersabda: 
"Kami tetapkan kalian tinggal dan 
mengolahnya sesuai kehendak kami." Maka 
mereka menetap di sana hingga akhirnya 
Umar m mengusir mereka ke daerah Taima' 
dan Ariha/ 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pertanian" (41), Bab: 
Apabila pemilik tanah mengatakan: " Aku 
tetapkan kepadamu sebagaimana yang 
Allah tetapkan kepadamu. "(17)) 


1 Alasan Umar mengusir kaum Yahudi dari Jazirah Arab 
ialah, karena menjelang Nabi wafat, beliau berjanji akan 
mengusir kaum Yahudi dari jazirah Arab. 


: Mengusir. 

j*} & : Karena mereka tidak memiliki 
perjanjian dengan Nabi sg untuk menetap 
di Hijaz selamanya, dan keberadaan mereka 
di bumi Hijaz bergantung pada kehendak 
Nabi jg Hijaz seperti yang disampaikan Al- 
Waqidi adalah kawasan yang terbentang dari 
Madinah hingga Tabuk, dan dari Madinah 
hingga jalanan Kufah. Yang lain menyatakan, 
Hijaz adalah Makkah, Madinah, Yamamah, 
dan sekitarnya. 

'J& Ok- : Ketika mengalahkan. 

& : Kawasan Khaibar sebagian 
di antaranya ditaklukkan melalui perdamaian 
dan sebagian lainnya ditaklukkan melalui 
perang. Kawasan yang ditaklukkan melalui 
perang, seluruhnya milik Allah, Rasul-Nya, 
dan kaum muslimin, adapun kawasan 
yang ditaklukkan melalui perdamaian, 
sepenuhnya milik orang-orang Yahudi, 
kemudian beralih ke tangan kaum muslimin 
melalui akad perdamaian. 

: Untuk menempatkan mereka. 

\ji£=u 0' : Merawat pohon-pohon kurma 
dan padang rumput kawasan tersebut, p! di 
sini mashdariyah. 

Ub U : Maksudnya musaqat bukanlah akad 
permanen seperti halnya jual beli, tapi 
sementara, jika kami berkehendak, kami 
akan memperpanjang akad ini, dan jika 
berkehendak lain, kami akan mengusir kalian. 
\i> IjJiS : Mereka menempati Khaibar. 
tuy : Salah satu kawasan penting di dekat 
lautan, termasuk kawasan Thai\ 

«kh : Sebuah kawasan di Syam. Yahudi 
penghuni kawasan ini diusir Umar karena 
Nabi sg saat menjelang wafat memerintahkan 
untuk mengusir mereka dari Jazirah Arab. 


604 



KEUTAMAAN BERCOCOK TANAM 

HADITS KE-1001 

J jli :Jli «4ift 4jjl -V*' 

jJ-U y* U :jJUj Aji £ <U)I 4JJI 

j\ a!« jl L^c- 

43 Ju^ 4 j 5J 5^" S/l aIIjj 

t>^ t' :«j «*->f) 

(o. j£( lil 

Anas a® berkata, "Rasulullah ig bersabda: 
Tidaklah seorang muslim bercocok tanam 
atau menanam satu tanaman lalu tanaman 
itu dimakan oleh burung, manusia, atau 
hewan, melainkan tanaman yang dimakan 
itu menjadi sedekah baginya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pertanian" (41), Bab: 
Keutamaan memanen dan bertani jika 
dimakan oleh binatang atau yang lainnya (1 )) 

Penjelasan 

\l £ : Bermakna maghrus, yaitu pohon. 

5 : Tanaman. 

j\ untuk makna variasi, karena tanaman dan 
pohon berbeda. 


MENGHINDARI PENYAKIT TANAMAN 

HADITS KE-1002 

51 4JJl (S?j <iUU ^ 

£0 j£- 4-lfr 4«l 4JJI Jj-jJ 

J*- = jrf3 J* jUiM 

ju SpJl 4JJ I bi c-jjJI : JUl 

4x>l JU jiibjU-l 


JJjLiii lil V U AV :^Jl okT U <£> Jl 4»>i) 

Anas bin Malik «s meriwayatkan, bahwa 
Rasulullah $§ telah melarang menjual buah- 
buahan hingga sempurna. Seseorang 
bertanya, "Apa tanda sempurnanya?" Beliau 
menjawab, "Sampai buah itu berwarna 
merah." Beliau melanjutkan, "Bagaimana jika 
Allah menahan buah tersebut (hingga tidak 
masak), dengan apa salah seorang dari 
kalian mengambil harta saudaranya?" 

(HR, Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Menjual buah-buahan sebelum masak (87)) 

- Penjelasan 

C£y : Dari kata azha yazhu artinya ketika buah 
memerah atau menguning. 

«ifjf : Katakan kepadaku. 

Dt Jil £5 1$) : Misalkan buahnya rusak, 
ju ii-l : Makna hadits; tidak paut 
seseorang di antara kalian mengambil harta 
milik saudaranya secara batil, karena ketika 
buahnya rusak, pembeli tidak mendapatkan 
apapun sebagai imbalan atas uang yang telah 
ia serahkan. Ini namanya pemberlakuan 
hukum pada sesuatu yang umum terjadi, 
karena adanya kemungkinan kerusakan buah 
setelah buah terlihat atau sebelum terlihat 
matang, selanjutnya hukum dikaitkan pada 
kondisi yang umumnya terjadi pada kedua 
kondisi tersebut. 


ANJURAN MERELAKAN UTANG 

HADITS KE- 1003 

:cJ\S -'••Y' 

>>»&>■ O ya jJu*j 4lL& 4jJl ^>0 Aii l J 


605 



(ilj a£J\p ol^JU 

jiilSl 4JJJ3 -.iJtyjj&j Q 

(jkLu^ A^Lfr 4jjl Aji! ^ 

<Jj_Jx3l Jjuj Sl 4J0l Jp JliuJl Jjj! : JUl 

<^>■1 liUi ^1 a)j Ajjl ^2 ^ :JVi9 
J»Sr»^ '• :jJ-aJl or : (j lSj^M <>>t) 

Aisyah ^ berkata, "Rasulullah jg| pernah 
mendengar suara orang bertengkar di depan 
pintu, suara keduanya saling meninggi. 
Ternyata, salah satu dari keduanya meminta 
temannya agar mau merelakan (utang) dan 
berbuat baik kepadanya, sementara yang 
satu berkata, 'Demi Allah, aku tidak mau 
melakukannya/ Rasulullah gj§ pun keluar 
menemui keduanya lalu berkata, 'Mana 
tadi orang yang bersumpah kepada Allah 
tidak akan berbuat baik? Ada seseorang 
menjawab, 'Aku, wahai Rasulullah, tapi 
sekarang terserah mana yang ia suka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perdamaian" (53), 
Bab: Apakah seorang imam mengajarkan 
perdamaian? (1 0)) 

Penjelasan 

'JZ i\ y>s~i : Meminta pihak pemberi hutang 
untuk menggugurkan sebagian dari hutangnya. 
sCsr & : Memintanya untuk bersikap 

lembut dalam menagih hutang. 

Jiif Sl : Aku tidak akan memenuhi 
permintaannya untuk menggugurkan 
sebagian hutang. 

4 &I jp $fcil : Orang yang bersumpah dengan 
bersungguh-sungguh. 

4^ & «$3 : Lawanku tidak ingin 

menggugurkan hutang ataupun menagih 
hutang dengan lemah lembut. 


HADITS KE-1004 

U,\ fri\ Aji tdUU oaS* -Wl 

cJujjil (o^uuDi 3 Aji* a) 51^ Uj 3 yjl>- 
A^Lfc Aji i ^*0 4j)l Lk^ii^s^i 

c J cAIaj jAj jJuwj 

jj-uj \j (1L53 4-*^ U 

^1 <a/J| UJlj i :J13 Aji! 
A-iSlI jLi : j\3 AjJl jjij \j cJJii Jutf : jll 

ojVUllj ^fcUa» vL V\ V l^ A : j tfjUJI ^\) 

(j^wllj 

Ka'ab bin Malik m meriwayatkan bahwa 
ia pernah menagih utang kepada Ibnu 
Abu Hadrad di dalam Masjid hingga suara 
keduanya meninggi hingga didengar 
Rasulullah jg yang sedang berada di rumah. 
Beliau kemudian keluar menemui keduanya 
sambil menyingkap kain gorden kamarnya, 
beliau bersabda, "Wahai Ka'ab!" Ka'ab bin 
Malik menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." 
Beliau bersabda, "Bebaskanlah utangmu 
ini." Beliau lalu memberi isyarat untuk 
membebaskan setengahnya. Ka'b bin Malik 
menjawab, "Sudah aku lakukan, wahai 
Rasulullah." Beliau lalu bersabda (kepada 
Ibnu Abu Hadrad), "Sekarang bayarlah 
(yang setengah lagi)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat"{8), Bab: Menagih 
utang dan bertetap diri di masjid (71)) 

Penjelasan 

1S : Menagih. 

& : Kata-kata ini terkait dengan kata 

kerja 

JUw : Tirai penutup. 

<32J : Bentuk mutsanna dari kata lubb, artinya 
iqamah (menunaikan), artinya aku akan 


606 



senantiasa menjalankan ketaatan kepadamu, 
pelaksanaan demi pelaksanaan. 

tijlj lii eiiS : Yaitu gugurkan 
separuh hutangmu. 

i-astS ‘r* : Segera tunaikan haknya, perintah 
ini untuk wajib. Hadits ini mengisyaratkan, 
pengguguran sebagian hutang dan penundaan 
pembayarannya tidak bisa disatukan. 


ORANG BOLEH MENGAMBIL BARANG 
MILIKNYA DARI ORANG YANG PAILIT 

HADITS KE- 1005 

jlS :jll 4&I (jjfj oJjJa 3^ — \»*0 

j\I jl) jJUj a JLA 4JJI 

4X)l 

4I*au 

<JL* lij vjIj U :,jil jil-Yl <-A=^ t 11 * : d »£>t»yJI 

Abu Hurairah sk berkata, "Rasulullah 
bersabda," atau berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: 

'Siapa yang mendapati hartanya pada 
seseorang yang pailit, ia paling berhak 
mendapatkan harta itu daripada orang lain.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: " Pinjaman " (43), Bab: 
Jika mendapatkan hartanya ada pada orang 
yang bangkrut (14)) 

- Penjelasan 

J5u iljjf ^ : Mendapati harta miliknya. 

: Yaitu tidak berubah. 

uUiijl j4y alc. : Misalkan dibeli seseorang atau 
dipinjam dari seseorang. 


jUlt jJ : Atau mati setelah itu dan sebelumnya 
dikatakan kepadanya agar membayar nilai 
barang tersebut namun ia tidak punya uang 
untuk membayar. 

$ : Dari para penghutang si 
pembeli yang jatuh bangkrut atau sudah 
meninggal, ia berhak membatalkan akad dan 
meminta kembali barang tersebut, meski 
tanpa campur tangan hakim. 


KEUTAMAAN MEMBERI TEMPO 
BAGI ORANG YANG BELUM DAPAT 
MEMBAYAR UTANG 

HADITS KE- 1006 

jll «Uli tj&'j -V»*\ 

ii£=u}Ql cJij cjjuy <Jlp 4JJl 

IjjjUcSj 0? jiT ; j\* cVlli 

ilfr Ijjj&El jli : jll t 

(l^tfyt jhit oU W :^j~JI <-AiS* tl 

Hudzaifah m berkata, "Nabi bersabda: 
'Malaikat telah mencabut ruh seseorang 
dari kaum pada masa sebelum kalian, lalu 
bertanya, 'Apakah kamu pernah berbuat suatu 
kebaikan?' Orang itu menjawab, 'Aku biasa 
menyuruh para pembantuku untuk memberi 
tempo orang yang belum mampu membayar 
utang dan menagih mereka yang memiliki 
kelapangan/ Beliau berkata, "Allah berfirman 
(kepada para malaikat), 'Maafkanlah ia.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Orang yang meringankan kesusahan 
saudaranya (18)) 


607 



Penjelasan 

: Disambut para malaikat, 
o' : Berilah mereka waktu. 

: Bersikap murah hati dalam menagih 
hutang. 


HADITS KE-1007 
4JJI -WV 

: JIS aJl& 4AJl 3 *® 

Zi\ J*J ca!& AjUxa) j\3 ^ bll 

AJLft 4jki! tU»& jjlpCJ (^1 

(1^ «u* jhjl y «— »\j \A <— jIsS” Ti 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: 

"Ada seorang pedagang yang memberi 
pinjaman pada orang-orang. 3ika ia melihat 
ada yang kesulitan membayar utang, ia 
berkata kepada para pembantunya, 'Berilah 
ia tempo hingga mendapatkan kemudahan, 
semoga Allah memudahkan urusan kita/ 
Allah pun kemudian memudahkan urusan 
pedagang tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: Orang 
yang meringankan kesusahan saudaranya (1 8)) 


ORANG YANG MEMPUNYAI HARTA 
HARAM MENUNDA PEMBAYARAN 
UTANG 

HADITS KE-1008 

J \y*D Ol C$£j — V*A 

ipj? -jiil JJai : j\S (jju/J aJlE 4ii\ &\ 

^ llLs Qa Jp ^sjL>-I liis 


tlljA-l j i_jL ^ uAsS' VA 

W-lj 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: 

"Bagi orang kaya, menunda pembayaran 
utang adalah kezaliman. Dan apabila 
seorang dari kalian utangnya dialihkan 
(pembayaran utangnya) pada orang kaya, 
hendaklah ia ikuti." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pemindahan utang" 
(38), Bab: Pemindahan utang dan apakah 
pemindahan utang itu dikembalikan? (1 )) 

Penjelasan 

Jl; : Penghutang yang mampu membayar 
hutang setelah pembayaran wajib dilakukan. 

: Haram baginya. Mathl makna aslinya 
madd (memanjangkan), mathaltu al-hadid 
artinya aku memanjangkan besi agar besi 
memanjang. Maksudnya adalah menunda 
sesuatu yang sudah wajib ditunaikan tanpa 
adanya uzur. Kata matfi/ mengesankan sudah 
adanya penagihan sebelumnya. 


HARAM MENJUAL AIR YANG 
MELIMPAH 

HADITS KE-1009 
51 «iifi- 4&1 3' 

5 \Jl jJaS £Uj Sl : J\l «fJuj -ulfr &\ ii 

ij 

ol JU ^ r :sbUH <->\£ « V «*->!) 

(.iil^Lui 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabada: 


608 



"Dilarang menahan kelebihan air untuk 
mencegah tumbuhnya rerumputan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perairan" (42), Bab: 
Orang yang berkata, “Pemilik air lebih berhak 
atasnya "(2)) 

Penjelasan 

: rumput kering maupun basah, lam 
dalam £2 J adalah lam ‘ aqibah , seperti yang 
disebutkan dalam firman Allah sss berikut, 
“ Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir’aun 
yang akibatnya dia menjadi musuh dan 
kesedihan bagi mereka.” (Al-Qashash: 8) 
Makna hadits; jika ada seseorang membuat 
aliran air di tengah padang luas, dan di sekitar 
air terdapat rerumputan, sementara tidak ada 
air lain selain air tersebut, namun air tersebut 
tidak sampai ke tempat hewan-hewan 
gembala miliknya kecuali jika hewan-hewan 
gembala mendatangi air tersebut, maka si 
pemilik air dilarang untuk mencegah lebihan 
air miliknya (untuk dimanfaatkan orang lain), 
karena jika ia mencegah lebihan air, berarti 
ia mencegah (orang lain) memanfaatkan 
rerumputan yang ada di sekitar air tersebut, 
padahal siapapun tidak boleh dicegah untuk 
memanfaatkan rerumputan, karena bisa 
membahayakan banyak orang. 


HARAM MAKAN HASIL PENJUALAN 
ANJING SERTA UPAH DUKUN DAN 
PELACUR 

HADITS KE-1010 

4JJ1 j-* 4JJI JJ-Lj 5' «iiA 
(vJS3> v'# 'W V^ U -tjyi-i) 


Abu Mas'ud Al-Anshari m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah melarang menggunakan 
uang hasil penjualan anjing serta upah 
pelacuran, dan perdukunan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: Upah 
Anjing (113)) 

Penjelasan 

jc : Larangan haram. 

J&l : Hasil penjualan anjing, baik 

anjing terlatih ataupun anjing lain yang boleh 
dipelihara ataupun tidak. 

‘JC * : Fa'il maknanya fa'ilah, mudzakkar 
dan mu’annats kata ini sama, maksudnya 
upah yang diterima wanita pezina atas 
perzinaan yang ia lakukan. Disebut mahar 
karena bentuknya sama. Upah seperti ini 
haram menurut ijmak, 
gdtdl o'jU-3 : Mashdar dari kata halawtuhu 
hulwanan artinya aku memberi sesuatu 
kepadanya, berasal dari kata halawah. Upah 
dukun disamakan seperti sesuatu yang manis 
rasanya, karena dukun mendapatkan upah 
tersebut dengan mudah tanpa bersusah 
payah. Halawtuhu artinya aku memberikan 
sesuatu yang manis kepadanya. Maksudnya 
adalah upah yang diterima seseorang 
yang mengaku mengetahui hal gaib dan 
memberitahukan berbagai kejadian kepada 
orang-orang. Di tengah-tengah masyarakat 
Arab ada dukun-dukun yang mengaku tahu 
banyak hal, sebagian di antara mereka ada 
yang mengaku punya pendamping dari 
bangsa jin dan pengikut yang menyampaikan 
kabar-kabar kepadanya, ada juga yang 
mengaku mengetahui banyak hal melalui 
pemahaman yang diberikan kepadanya, ada 
juga yang disebut ‘ urraf, yaitu orang yang 
mengaku mengetahui banyak hal melalui 
pendahuluan-pendahuluan yang dijadikan 
petunjuk suatu kejadian, misalkan ada benda 
dicuri lalu ia mengaku mengetahui siapa 
pelaku yang dicurigai, atau misalkan seorang 


609 



wanita ditengarai berselingkuh, lalu ia tahu 
siapa lelaki selingkuhannya. Ada juga orang 
yang menyebut tukang nujum sebagai dukun. 


PERINTAH MEMBUNUH ANJING 

HADITS K.E-1011 
4JJl 5' ^ 

jib Jll 4*il 4&I ^0 

<_>Vj jJt j Ijl v-»U W «jj 

(j^s. vlr 5 - s? 

Abdullah bin Umar ® meriwayatkan 
bahwa Rasulullah memerintahkan agar 
membunuh anjing. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Mendapati lalat di minuman (1 7)) 

HADITS KE-1012 

tUj sa (s?j d? f&l 4II -v\f 

4 »J«& 4A)I 4)1 1 

££ jOAJ <jL& jl cJS* *)ll UT jjisl 

(»55 X aIIE 

Uf £■* 1 : JLwall J joU jJl Yf : j 

(tjAU jt x~a iJ ^s u 

Abdullah bin Umar ^ berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda: 

'Barang siapa memelihara anjing selain 
anjing untuk menjaga hewan ternak atau 
anjing untuk berburu, maka pahalanya akan 
berkurang dua qirath setiap hari.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Sembelihan dan buruan" 
(72), Bab: Memelihara selain anjing buruan 
dan peliharaan (6)) 

Penjelasan 

: Siapa memelihara. 

'kjX> viT : Anjing penjaga hewan-hewan ternak. 
jU»jf : Atau anjing pemburu. 


HADITS KE-1013 

Jli : j\S «11 S' 4&I <j5fj SjjjA v£oa> -V>r 

Cft ifJwsnj 4hU 4))l 41)1 

CJf Sll «J?l}0 aUI t>? (JJi (X 15^9 

aIwiL® jl ti£». 
«Usil <_jL Y' <_jb5” l\ : j tSjUJI ^p-l) 

(«VJJ 

Abu Hurairah se» berkata, "Rasulullah 
bersabda: 

'Barang siapa memelihara seekor anjing 
maka setiap hari amalnya akan berkurang 
satu qirath, kecuali anjing untuk menjaga 
pertanian dan hewan ternak.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bercocok-tanan" (41), 
Bab: Memelihara anjing untuk pengelolaan 
tanaman (3)) 

HADITS KE-1014 

: jli iJJoj faLJu* -VU 

4.J.& 41)1 4))1 

J*" &lr° Vj ^6S ^ ^ ^ 


610 



1_J£1I »Udl o\j T' obS” l\ :j Ajf.ji.1) 

Sufyan bin Abu Zuhair m berkata, "Aku 
pernah mendengar Rasulullah jg bersabda: 
'Barang siapa memelihara anjing tidak untuk 
menjaga pertanian dan tidak pula untuk 
berburu maka amalnya akan terkurangi satu 
qirath setiap hari.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bercocok-tanan" (41), 
Bab: Memelihara anjing untuk pengelolaan 
tanaman (3)) 

HALALNYA UPAH MEMBEKAM 

HADITS KE-1015 

‘J ji* Z\ tilfr #)1 (jJi loj -v\6 

4JJ1 Jo 4Jdl :JU»i j>\ 

J eUai- ; • iZj'J ilifo- jillj aIIc- 
U Jiil :JiJj Ct 1^0 

4j 

(_)b VT > T lb3' VI I(j gljtiiJI 4*-j±-\) 

Anas m meriwayatkan bahwa ia pernah 
ditanya mengenai upah tukang bekam, ia pun 
menjawab, "Abu Thaibah pernah membekam 
Rasulullah lalu beliau memberinya dua 
sha' makanan dan menyarankan supaya 
meringankan beban hamba sahayanya, 
setelah itu beliau bersabda, 'Terapi yang 
paling baik adalah bekam dan terapi dengan 
kayu gaharu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Membekam darah (13)) 

Penjelasan 

% U j£il oi : Hal terbaik yang kalian 
gunakan untuk mengobati tekanan darah, 


: bekam, karena darah penduduk Hijaz 
dan orang-orang serupa tipis, cenderung 
nampak di bagian luar tubuh karena daya 
tarik suhu panas yang keluar ke permukaan 
badan. Bekam membersihkan permukaan 
tubuh lebih dari terapi mengiris urat untuk 
mengeluarkan darah. Kadang, bekam 
mencukupi dari banyak obat-obatan. 


HADITS KE-1016 

#11 J> J t J dSj -v n 
JuLulj ij\ l J& \j jJui/j 

(J»yuJI I_>U ^ <_)hS” Yt 1(3 

Ibnu Abbas Wj meriwayatkan dari Nabi 
bahwa beliau pernah berbekam dan memberi 
upah orang yang membekam beliau, dan 
beliau juga bergurah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Obat yang dimasukkan dalam hidung (9)) 

- Penjelasan 

: Berbaring terlentang dengan 

mengganjal bagian punggung agar posisi 
kepala mendongak ke atas, setelah itu 
meneteskan obat ke hidung agar obat sampai 
ke otak, sehingga penyakit keluar melalui 
bersin. 


HARAM MENJUAL KHAMER 

HADITS KE-1017 

J ob*)ll jjil :cJli -VW 

#li J> <Gpl Q IjJ 


611 



'(J* p jp ji jdij 

Sjl^ 

>J£ •—A? W L^bS* A tSjliJl 4a^»-t) 

(jjp -11 j 

Aisyah ^ berkata, "Ketika turun ayat-ayat 
dalam surat Al-Baqarah tentang masalah riba, 
Nabi sgjj keluar ke masjid lalu membacakan 
ayat-ayat tersebut kepada orang- 
orang. Kemudian beliau mengharamkan 
perdagangan khamar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Haram 
hukumnya jual beli khamar di masjid (73)) 

HARAM MENJUAL KHAMER, 
BANGKAI, BABI, DAN PATUNG 

HADITS KE-1018 

&ll (gfej 4JJl alc- j» ji\^ tLijS’ -V\S 
Jjjb JLI 3 <*!& 4JJ1 4J)1 j \jjj ^ui <G 1 

dijMijj 4A)1 5 [ :aSL»j j Aj c^iil 

tjji-lil JiL iHl2l 04131 ^ 
:Jui l$J ^u^aLwij Ojii-i Lm 

41)1 4A)l Jj«;j J\J |aJ ^J3^ jA «*)f 
4JJ1 Oj^ll 4J)1 JJld JCL& tjLL-jj 



«JH £, i_A W cjIsS" u :j tiljUJI ^>1) 

Dabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa 
ia mendengar Rasulullah jj§ bersabda pada 
hari Fathu Mekah saat beliau di Mekah: 


"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah 
mengharamkan khamar, bangkai, babi, 
dan patung." Seorang shahabat bertanya, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak 
dari bangkai (sapi dan kambing) karena 
bisa dimanfaatkan untuk mengecat kapal, 
memoles sarung pedang, atau meminyaki 
kulit-kulit serta sebagai bahan minyak untuk 
penerangan bagi manusia?" Beliau bersabda, 
"Tidak, dia tetap haram." Kemudian saat itu 
juga Rasulullah |gj bersabda, "Semoga Allah 
melaknat kaum Yahudi, karena ketika Allah 
mengharamkan lemak hewan (sapi dan 
kambing) mereka malah mencairkannya, 
menjualnya, dan memakan uang hasil 
penjualnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli " (34), Bab: Jual 
beli bangkai dan patung (1 1 2)) 

Penjelasan - 

J-tSJt : Mereka jadikan bahan pelita 

dan penerangan. 

&\ JS\1 : Allah melaknat orang-orang 
Yahudi. 

t JljAi- f jS- d : Ketika Allah mengharamkan 
mereka memakan lemak bangkai. 

: Mereka mencairkan lemak tersebut lalu 
mereka ambil minyaknya. 


HADITS KE-1019 

4X)1 jjiCo £jl 'J*£- d+ijS- — 

: jlil 5l J+& : j\J «U** 

4))1 4AJl < 3 ! 4Ul JSls 

C*4j> (A^dl 4Ail J^tS : Jls 4 «Jl& 

UjtCl lAjl^d 

i~ll ol j* 'ilulvr vkS' U *^i-t) 


612 



Ibnu Abbas W berkata, "Umar bin Khatthab 
pernah mendengar kabar bahwa Fulan 
menjual khamar (minuman keras), lalu ia 
berkata, 'Semoga Allah membinasakan si 
Fulan, apa ia belum pernah mengetahui 
bahwa Rasulullah ^ bersabda: 

Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Lemak 
hewan (sapi dan kambing) telah diharamkan 
atas mereka, namun mereka mencairkannya 
lalu menjualnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Larangan mencairkan lemak bangkai dan 
menjualnya (103)) 

HADITS KE-1020 

st & 3 «j y -W' 

ojJj &\ jj\i :j\i aIIc. «in Jai 

fcJ) Y ujU vr rt : j tSjlitJl 

- 

Abu Hurairah s» meriwayatkan bahwa 
Rasulullah |j§ bersabda: 

"Semoga Allah melaknat kaum Yahudi, 
karena telah diharamkan atas mereka 
lemak hewan (sapi dan kambing) namun 
kemudian mereka memperjualbelikannya 
dan memakan hasilnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Larangan mencairkan lemak bangkai dan 
menjualnya { 103)) 

RIBA 

HADITS KE-1021 
jjlfl ipLjuiji 4*1 £■ <0)1 4t)l 


% t }LLa Sll C 3 >% I 

‘J ^ V j jp 

I4JU IJjUU 'ij t Jj2*J Jp L$*k> U £jL*3 

Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan, 
Rasulullah bersabda: 

"Jangan kalian berjual beli emas dengan 
emas, kecuali sama jumlahnya dan jangan 
kalian lebihkan yang satu atas lainnya; jangan 
kalian berjual beli perak dengan perak, 
kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian 
lebihkan yang satu atas lainnya; dan jangan 
kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) 
dengan yang diakhirkan (ditangguhkan)." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: Jual 
beli perak (7 8)) 

Penjelasan- 

Ji-j % : Kecuali jika keduanya sama. 

£bS % : Dari isyfaf artinya janganlah kalian 
melebihi. 

3 yjhi o jji' : Perak dengan perak. 

: Ditangguhkan. 

: Dengan sesuatu yang ada. 


LARANGAN MENJUAL PERAK DENGAN 
EMAS SECARA UTANG 

HADITS KE- 1022 

0^ $$ ci “f ci -Wt 

•tjjj iojlc> oJ\**i :(JLs 

ilfc j£- (Jijl 


613 



4 All 4 ^ 4 Jil {Jii 

UjS JjjJIj u-aJJI gj jJuiij <uie- 

Vr**Mtj i3jy)l £j> A* <_jU£” rt :0 a>j> 1) 

(<M 

Abu Minhal berkata, "Aku bertanya kepada 
Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang 
sharf (jual beli emas dengan dirham atau 
sebaliknya). Keduanya berkata, 'Ini baik 
menurutku/ dan keduanya berkata, 'Rasulullah 
M telah melarang jual beli emas dengan 
perak sebagai utang (salah satu dari penjual 
atau pembeli tidak ada di tempat jual beli)."' 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: Jual 
beli mata uang dengan emas secara kredit 
(80)) 

Penjelasan 

4)4)1 : Menjual salah satu dari dua mata uang 
(emas dan perak) dengan yang lain. 


HADITS KE-1023 

J6 :Jvl ( a 1& tis\ q&j VJ=o £4^ -vtr 

iiJhiSh aJxaJ) j£> pS,j aIIE &\ ^31 

o' i^Ju v-*^!5 

t— JbAJU (LJlmi 4.jajiU uJbAil 

OjjJb Cr ^ M : S> J ' n (£>M *?->') 

(a-jIoj 

Abu Bakrah sss berkata, "Nabi melarang 
jual beli perak dengan perak dan emas 
dengan emas, kecuali dengan jumlah yang 
sama, dan memerintahkan kami untuk berjual 


beli emas dengan perak terserah bagaimana 
keinginan kami dan perak dengan emas 
terserah bagaimana keinginan kami." 

(HR, Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: Jual 
beli emas dengan mata uang secara kontan 
(81)) 

Penjelasan 

Jlji S) : Kedua-duanya sama, dan disebut 
murathalah. 

: Kami membeli. 


MENJUAL (BARTER) MAKANAN 

HADITS KE-1024 

5' 45 ■£?*■“' ej' ^<4* -v?i 

4 a ***' ) ' 4jjl (4*^ cii - 1) 

4AJl j+Zi opb>ifl /W 

s r s 

: j\S IjJjh jjl». jl3 jTl :jjuj &£. #)l j4> 
lli UI 4JJ| U 4Xi\j (Sl 

4A)1 J j . 4 (J^ ‘Aj^ll)U o^'^ 3|3 
CjkAljaJU «Jiuu S/ :p4j «Uli ( J4» 

^ j- 3 £# 'M v'# A ' v^ 'f *• : <i sSj^v 1 ' 

(«-.Jji. 

Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah © 
meriwayatkan bahwa Rasulullah ^ pernah 
mempekerjakan seseorang di daerah 
Khaibar kemudian orang itu datang dengan 
membawa kurma pilihan yang terbaik. 
Rasulullah pun bertanya, "Apa semua 
kurma Khaibar seperti ini?" 


614 



Orang itu berkata, "Demi Allah, tidak wahai 
Rasulullah, dan kami biasa menukar (barter) 
satu sha' dari jenis kurma ini dengan dua sha' 
kurma lain, dan dua sha' kurma ini dengan 
tiga sha' kurma lain." 

Rasulullah pun gg bersabda, "Jangan kamu 
lakukan, juallah semua kurma biasa dengan 
dirham. Kemudian beli kurma yang baik 
dengan dirham itu!" 

(HR, Bukhari, Kitab: "Jua/ beli" (34), Bab: 
Menjual kurma jelek dengan kurma yang 
lebih baik (89)) 

Penjelasan 

jUilll : Memerintahkan. 

44*5- : Mengikuti pola kata ‘azhim, yaitu 

salah satu jenis kurma terbaik, pendapat 

lain menyebut bawang merah, pendapat lain 

menyebut arti berbeda. 

gil g : Juallah kurma yang jelek. 

g>\ p : Kemudian belilah. 


HADITS KJE-1025 

iZi* 4&I y \ -W© 

j 4JJl 

4JJI ^ 

iu c-jui j*-* tijjjz $ 

ojt gt tiui jil& jilij aIIc. ajji jjjjiii jui 

Ot Oijl lil jiu Sf l£pl ojfr Crjll 

\Li li» vV " :UI£)I v'sS' t- tfjUJt *C>1) 

(ijJ ^ I JuAi 


Abu Sa'id Al-Khudri s® berkata, "Bilal datang 
menemui Nabi $g dengan membawa kurma 
Barni (jenis kurma terbaik). Nabi $g pun 
bertanya kepadanya, 'Dari mana kurma ini?' 
Bilal menjawab, 'Kami memiliki kurma yang 
jelek lalu kami jual dua sha' kurma tersebut 
dengan satu sha' kurma yang bagus agar 
kami dapat menghidangkannya kepada 
Nabi £§.' 

Saat itu juga Nabi jgg berkata, 'Celaka, 
celaka, ini benar-benar riba. Janganlah kamu 
lakukan seperti itu. Jika kamu mau membeli 
kurma maka juallah kurmamu dengan harga 
tertentu kemudian belilah kurma yang baik 
ini.'" 

(HR, Bukhari, Kitab: " Perwakilan " (40), Bab: 
Tidak diterima jual beli barang rusak bagi 
wakil (U)) 

-- Penjelasan 

: Dijelaskan dalam Ash-Shihah, burni 
adalah salah satu jenis kurma. Ditambahkan 
dalam AUMuhkam, warnanya kuning, 
berbentuk bulat, dan jenis ini adalah jenis 
kurma terbaik. 

Jjf :jf : Artinya bersedih, beliau merintih agar 
lebih menekan dalam melarang, dan beliau 
mengucapkan kata-kata ini mungkin karena 
beliau merasa sakit karena tindakan tersebut, 
atau mungkin karena salah paham. 
cj}.\ p jllll gS : Juallah kurma yang buruk 
kemudian belilah kurma yang baik dengan 
hasil penjualan kurma yang buruk agar tidak 
jatuh dalam praktek riba. 


HADITS KE- 1026 

w :JlS tiifr 4A)1 (jjfj AaAmi -\*r\ 

USj t 1 jya JsAjM jAj ojj 


615 



aui ^0 jas 0^^ 

gUija Vj ‘^Usj Si 

JJi.1^ V U f. ^kSu 

Abu Sa'id m berkata, "Kami pernah diberi 
kurma campuran (antara yang baik dan 
yang jelek), dan kami jual dua sha' (kurma 
campuran itu) dengan satu sha' (kurma 
bagus)" 

Nabi pun ^ bersabda, "Tidak boleh menjual 
dua sha' dibayar satu sha' dan dua dirham 
dengan satu dirham." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: Jual 
beli kurma yang dicampur (20)) 

Penjelasan 

S & : Diberi. 

jUll^^ii-l^jiCampuranberbagaijeniskurma, 
semuanya dicampur karena berkualitas jelek. 
Ini menepis dugaan orang yang mengira 
bahwa kurma campuran seperti ini tidak 
boleh dijual karena berkualitas buruk, karena 
campuran ini tidak mencemarkan jual-beli, 
mengingat secara zhahir bisa dibedakan, 
sehingga tidak termasuk tipuan, berbeda 
dengan mencampurkan susu dengan air, 
campuran ini tidak terlihat. 

gjcli S : Janganlah kalian menjual dua 
sha’ kurma dengan satu sha’ kurma. Seluruh 
jenis makanan termasuk dalam makna kurma. 
Untuk itu, satu jenis makanan tidak boleh 
ditukarkan dengan makanan lain yang sejenis 
dengan dilebihi atau dengan penundaan. 


HADITS KE-1027 

ilfr 4JJ1 C&j -wv 

a!*-" U iil 


jUj-Olj jUjjJI :Jjib <AJLC- 4jjl (cfej 

:il ciii ( jvl) pijSJb (Uj5J|3 

j* cJlis isJll jjl JUl utJjjuSl 
4»1 ollf j' *llc. 4JJI 

^<■0 4JJl jLLc-l jusjlj <Jjil (iUi JT J15 
^lll jl SuUil ^^»>1 t^a jjjy 4*1 £> 4JJI 

AmAmjJ! *)/l Uj <0Jl 

(l— ijbjjlUjljall cjU V^ vjbS” VI <»-p-l) 

Abu Shalih Zayyat meriwayatkan bahwa 
ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri m 
berkata, "Dinar dengan dinar dan dirham 
dengan dirham." Aku katakan kepadanya, 
"Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak 
mengatakan seperti itu." 

Abu Sa'id berkata, "Aku pernah bertanya 
kepadanya; apa kamu mendengarnya dari 
Nabi 5 || atau mendapatkan keterangannya 
dari Kitab Allah?" 

Ibnu Abbas menjawab, "Aku tidak pernah 
mengatakan semua itu. Kalian lebih mengenal 
Rasulullah %% daripada aku. Hanya saja, 
Usamah meriwayatkan kepadaku bahwa 
Nabi ^ bersabda, 'Tidak ada riba, kecuali 
riba nasi'ah."’ 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Jual beli dinar dengan dinar secara kredit 
(ditangguhkan) (79)) 

Penjelasan- 

’&JZ S : Karena ia (Ibnu Abbas) mengatakan 
bahwa riba hanya terdapat pada salah satu 
dari dua alat tukar bertempo, sementara 
jika keduanya ditukarkan (secara langsung) 
dengan dilebihi pada salah satunya, tidak ada 
riba di sana. Artinya, menurut Ibnu Abbas 
tidak disyaratkan dua alat tukar harus sama, 


616 



bahkan baginya boleh menjual satu dirham 
dengan dua dirham. 

J : Karena kalian saat itu sudah 

baligh dan sempurna kala mendampingi 
Rasulullah sementara aku kala itu masih 
kecil. 

& S/j S : Tidak ada riba dalam barang 
yang dilebihi. Hadits ini disepakati untuk 
tidak diamalkan secara zhahir. 


MENGAMBIL YANG HALAL 
DAN MENINGGALKAN YANG 
SYUBHAT 

HADITS KE- 1028 

C :J \5 -VfA 

: 4)1 1 4J)l J j-jj 

Sl U^l u j 

\Sji {£$ 0I4I2JI <y°j o-O 

tiAL» j£J 515 jjp- 

4315 ^ 4^' v? 

blj t<0S" JUcU £jL^ c^Jui bl iaLiai J-lil 
wJii! (j£j ‘^JS* «UmjM JUw3 OJ U 3 
(«joJ j* J-iS t_A; n t tSjUJl 

Nu'man bin Basyir m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah bersabda: 

Yang halal sudah jelas dan yang haram juga 
sudah jelas. Namun di antara keduanya ada 
perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui 
oleh banyak orang. Maka barang siapa yang 
menjauhkandiridariyang syubhat berartitelah 
memelihara agamanya dan kehormatannya. 


Dan barang siapa jatuh (mengerjakan) 
pada perkara-perkara syubhat, sungguh 
ia seperti seorang penggembala yang 
menggembalakan ternaknya di pinggir 
jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke 
dalamnya. 

Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki 
batasan, dan ketahuilah bahwa batasan 
larangan Allah di bumi-Nya adalah apa- 
apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah, 
bahwa di dalam setiap tubuh ada segumpal 
daging. Apabila segumpal daging itu 
baik, maka baiklah seluruh tubuh tersebut. 
Dan apabila segumpal daging itu rusak, 
maka rusaklah pula seluruh tubuh tersebut. 
Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." 
(H R. Bukhari, Kitab: "Iman" ( 2), Bab: Menjaga 
kehormatan agama (39)) 

— Penjelasan- 

0 » : Jelas dengan melihat dalilnya tanpa 
adanya syubhat. 

cAJlLi U«&3 : Hal-hal syubhat, maksudnya 
serupa dengan yang lain yang hukumnya 
tidak jelas. 

l+liu Sl : Tidak ada yang mengetahui 
hukumnya. 

o-tlJI j» : Apakah halal ataukah haram? 
Hanya ulama saja yang tahu, mungkin 
berdasarkan nash, qiyas, istis-hab, atau dalil 
lain, selanjutnya ketika ada sesuatu yang 
tidak jelas apakah halal atau haram, dan 
tidak ada nash ataupun ijma' terkait hal 
tersebut, ahli ijtihad berijtihad terkait hal 
itu, dan menyamakan dengan salah satu di 
antara keduanya berdasarkan dalil. Dengan 
demikian, hal-hal syubhat seperti ini berlaku 
bagi selain ulama, bukan bagi ulama. 
j3 \ : Mewaspadai. 

«y : Agamanya terbebas sari 
kekurangan dan harga dirinya terbebas dari 
celaan. 


617 



olfeijl : Sesuatu yang tidak jelas karena haram 
dari satu sisi dan halal dari sisi lain. 

: Orang seperti itu laksana pengembala, 
j-'Ji : Jumlah musta’nafah yang disebut 
sebagai tamsil untuk mengingatkan sesuatu 
yang terlihat pada sesuatu yang tidak terlihat, 

: Muhamma , ini namanya menyebut 
mashdar untuk isim maful, maksudnya 
tempat rumput yang tidak boleh bagi orang 
lain dan siapapun yang merumput di sana 
mendapat ancaman. 

: Nyaris. 

: Jatuh di dalamnya. 

^>- : Tempat subur yang terlarang bagi 
pengembala untuk mengembala di sana, 
siapa yang mengembala di sana tanpa izin 
si pemilik, ia mendapat ancaman hukuman 
berat. 

: Kemaksiatan-kemaksiatan yang 

diharamkan Allah, seperti zina, mencuri, 
dan lainnya. Ini namanya tamsil untuk 
mengingatkan sesuatu yang terlihat pada 
sesuatu yang tidak terlihat. Mukallaf 
disamakan seperti pengembala, nafsu 
disamakan seperti hewan ternak, hal-hal 
syubhat disamakan seperti segala sesuatu 
yang ada di sekitar pagar, hal-hal yang 
diharamkan disamakan seperti sesuatu 
yang ada di dalam pagar, melakukan hal- 
hal syubhat disamakan seperti memakan 
rerumputan di sekitar pagar. Sisi kesamaan; 
hukuman karena tidak berhati-hati, seperti 
halnya ketika pengembala mengembala 
hewan ternak di sekitar pagar, lalu hewan- 
hewan gembala masuk dan memakan rumput 
yang ada di dalam pagar, ia patut mendapat 
hukuman karenanya. 

liJai : Segumpal daging, disebut demikian 
daging ini bisa dikunyah di mulut karena 
kecil bentuknya. 

olij tSlj : Apabila segumpal daging ini rusak. 


diiil c£j 'R : Hati seperti ini karena ia adalah 
pemimpin badan. Ketika pemimpin baik 
rakyat baik, dan ketika pemimpin rusak rakyat 
pun rusak. Yang paling mulai dalam diri 
manusia adalah hati, karena hati mengenal 
Allah, sementara seluruh bagian tubuh lain 
adalah pelayan bagi hati. 


MENJUAL UNTA TAPI MASIH 
DIKENDARAI SAMPAI TEMPAT 
TUJUAN 

HADITS KE- 1029 

iil iii£> 4&I ji\a? 

.13 Jp 

iaJ ULo j3 

<£2ji :J\S p H :cJi <UUc :<J13 

UiaS Uli Jt cUIiili ciiiJ 

J UJll ju «aIIj oJl 

ttiUbfr X>$ C+& U :JlJ J>\ Jp 

eJaujJlauS 

lij <— >U l i—jUS" oi :j (jjUkJl *»j>-1) 

(j W- Jl 

Jabir m meriwayatkan bahwa ia pernah 
bepergian dengan menunggang unta yang 
sudah lemah. Nabi jg lewat dan memukul 
unta tersebut serta mendoakannya. Maka 
unta itu berjalan tidak seperti biasanya. 
Kemudian beliau berkata, ""Juallah (untamu 
itu) kepadaku dengan harga 40 dirham." Aku 
jawab, "Saya tidak mau." Kemudian beliau 
berkata lagi, "Juallah (untamu itu) kepadaku 
dengan harga 40dirham."Aku pun menjualnya 
dengan syarat aku boleh menungganginya 
sampai di rumah keluargaku. 


618 



Setelah sampai, aku serahkan unta tersebut 
kepada beliau dan beliau memberiku uang 
pembayarannya lalu aku pergi. Tak lama 
kemudian beliau mengikutiku dan bersabda, 
"Aku tidak akan mengambil untamu. Ambillah 
untamu dan uang itu menjadi hartamu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persyaratan" (45), 
Bab: Persyaratan (dalam jual beli) di atas 
kendaraan pada sebuah tempat tertentu (4)) 

Penjelasan - - 

tet : Lelah, : Saya mensyaratkan. 
isScA : Maksudnya membawa saya, maful- 
nya dibuang. 

: Memberiku. 


HADITS KE- 1030 
£5 Ojj b :<J\i <4)1 »up 

£) :Jl3 tjJStj 4 J 1 P 4)1 4jjt 

JJ U Jp \j\j jJu^j 4 J)I JpJI 

:J\S ilJuSl U JUi UpI 

4)1 J-A 4)1 jLUsI :JJ £P :cJi 

Ji) 1*5 »4 Iftij # a*Lp 

ca-S* JUS \44lI3 

:J\S UlsSjj i^U?! JlS :cJJj JtS 

(Jll «£jP UJ j£=o j»3j :J\i 

jUs ^ jl Jp ob| A £au 3 Art^ui :Jli |Lu :cJlO 

Jj-/} G :cJLa 3 tjli lilj-uJl ^Jj| 

^ A&tsUlI JIjjp Jl 4)1 

<<Uj.a 4I Cwj! <ajl>a4! 

A-i c«juG> Ui a5^»>iI q£- 


aJp 4)1 4)1 Jjlj 

l^=u Co-jjj Ja :AiiiGrtul 5i> <1^ JG jJu «3 
l^=sj :JUl Uu :cJu5 Uo 

4^ (J_^j G oJi liirtP^Gj l^rtP^ij 
^3jjI jl c«a Jy£ JUrtp (jj jl 

ci-jjij < 5 * 3 ^ fi" Vj ^ 

j»A 3 uli : Jli ^Ilc- jijiS) CjJ 

aJlp oJjIp <£U.uJi jJUj aIIp 4)1 Jrtd 4)1 

Jp ojj aUj ^UaPll « j^3G 
( f U}l J^JI oUiU vV W «W-l otT 61 :j ^t) 

Jabir bin Abdullah £31 mengisahkan, "Aku ikut 
berperang bersama Rasulullah jgg lalu beliau 
menghampiriku saat aku sedang menunggang 
unta milik kami yang sudah sangat lemah 
hampir tidak sanggup berjalan. Beliau 
bertanya kepadaku, "Mengapa untamu?" 
Aku menjawab, "Kelelahan." Jabir berkata, 
"Rasulullah £j| pun berbalik ke belakang lalu 
menuntun unta itu dan mendoakannya." 
Beliau terus saja berada di dekat unta hingga 
unta itu berjalan mendahului, lalu beliau 
bertanya kepadaku, "Bagaimana untamu 
sekarang?" Aku menjawab, "Baik, ia telah 
mendapatkan berkah Anda." Beliau berkata, 
"Apa kamu mau menjualnya kepadaku?" Aku 
malu, karena tidak ada lagi unta yang kami 
miliki selain itu. Aku pun menjawab, "Ya." 
Beliau berkata, "Juallah untamu kepadaku." 
Aku pun menjual unta itu kepada beliau 
dengan ketentuan aku tetap boleh 
menungganginya sampai di Madinah. Aku 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini pengantin 
baru." Lalu aku meminta izin kepada beliau 
untuk berangkat lebih dulu ke Madinah, 
dan beliau pun mengizinkanku. Lalu aku 
mendahului orang-orang menuju Madinah 


619 



hingga ketika sudah sampai di Madinah aku 
menemui pamanku (saudara laki-laki ibu) lalu 
dia bertanya kepadaku tentang untaku maka 
aku beritahu apa yang sudah aku lakukan 
dengan unta tersebut dan dia mencelaku. 
Jabir berkata, "Ketika aku mohon diri kepada 
Rasulullah^, beliau berkata kepadaku, 'Kamu 
menikahi seorang gadis atau janda?' Aku 
jawab, 'Aku menikahi seorang janda/ Beliau 
berkata, 'Mengapa kamu tidak menikahi 
gadis sehingga kau dan dia bisa saling 
bercengkerama/ Aku menjawab, "Wahai 
Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia 
atau mati syahid dan aku memiliki saudara- 
saudari yang masih kecil-kecil. Aku khawatir, 
bila aku menikahi gadis yang sebaya dengan 
mereka, ia tidak dapat membimbing mereka 
dan tidak dapat bersikap tegas terhadap 
mereka. Oleh karena itu, aku menikahi 
seorang janda agar ia dapat bersikap tegas 
dan membimbing mereka/" 

Jabir berkata, "Sesampai Rasulullah 
di Madinah, aku segera menemui beliau 
membawa unta tersebut. Beliau lantas 
memberiku uang harga unta tersebut, tapi 
beliau juga mengembalikan unta tersebut 
kepadaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: 
Meminta izin kepada imam (1 13)) 

Penjelasan 

U jp dj : Unta yang digunakan untuk 
mengambil air, disebut nadhih karena 
memercikkan air kala diberi air minum. 

: Letih dan tidak mampu melakukan 
sesuatu. 

$ jp : Persendian-persendian tulang 
punggung, maksudnya dengan syarat aku 
menunggangi unta tersebut. 

(pengantin) : Muzakkar dan mu'annats 
kata ini sama. 


HADITS KE-1031 
<4jJl x>s> j» 

#£35* fe 5^' 

tyu ja \ LaJlS jl 

q\ aIj-UJI Uli 

jup i_jL o"\ :j A^i-1) 

Dabir bin Abdullah m berkata, "Nabi ^ 
membeli seekor unta dariku seharga dua waq 
dan satu dirham atau seharga dua dirham. 
Ketika tiba di Shirar 2 beliau memerintahkan 
agar menyembelih seekor sapi, lalu mereka 
pun menikmatinya. Ketika sudah tiba di 
Madinah, beliau memerintahkan aku agar 
masuk ke dalam masjid, maka aku shalat dua 
rakaat lalu beliau memberikan uang harga 
unta kepadaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Ketika 
makanan dihidangkan (19?)) 

Penjelasan 

: Sebuah tempat di bilangan Madinah 
sejauh tiga mil di sebelah timur. 


MEMBAYAR UTANG DENGAN HARTA 
YANG LEBIH BAIK 

HADITS KE-1032 

5 ' 'J} -\*r? 

‘JtLcts sUsULl» AUl (J)l 

AaLc’ aUI auI JUa aj 

2 Sebuah daerah 3 km arah timur kota Madinah 


620 



:J\j p i j£>\ 

jjis! ^|l 4Jd\ U :jj)\S aJLmi Umi pjhfrl 



(OjdJ» .Lai j *J1£II vV ■» ••^'G 1 ' I- : j «&i*Ji **>t) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa ada 
seorang lelaki datang menemui Nabi jg untuk 
menagih utang pada Nabi dengan keras 
hingga membuat para shahabat marah. 
Rasulullah % pun bersabda, "Biarkanlah 
ia, karena orang yang punya hak itu bebas 
berbicara." Kemudian beliau berkata, 
"Berikanlah kepadanya seekor anak unta." 
Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidak 
ada kecuali yang umurnya lebih tua." Beliau 
bersabda, "Berikanlah kepadanya, karena 
orang yang terbaik di antara kalian ialah 
yang paling baik dalam membayar utang." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Perwakilan " (40), Bab: 
Perwakilan dalam melunasi utang (6)) 

Penjelasan 

JLbUHJ : Meminta untuk membayar hutang, 
hutangnya berupa unta dengan usia tertentu, 
lalu para sahabat bermaksud menyakiti orang 
tersebut dengan kata-kata atau tindakan, 
namun mereka urung melakukan hal itu 
demi berlaku sopan terhadap Nabi M- 

jil oj» : Kekuatan untuk menagih 
dan kekuatan alasan, namun kekuatan ini 
hanya boleh digunakan terhadap orang 
yang menunda-nunda pembayaran hutang 
padahal mampu, atau orang yang berlaku 
tidak baik, itupun harus dilakukan dengan 
menjaga etika yang disyariatkan. 


GADAI 

HADITS KE-1033 

51 -VTT 

pPj 

Ija \y j 

•Uli »1 jt$ M T’ t :j tjJjUdl *j»-^».I) 

(****- ilU pi-y 4-ifr 

Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi 
pernah membeli makanan dari orang Yahudi 
dengan pembayaran bertempo, dan beliau 
memberinya jaminan (gadai) baju besi. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" ( 34), Bab: Jual 
beli Nabi 3§ dengan cara kredit (1 4)) 


SALAM (SALAF) ATAU PINJAMAN 

HADITS KE- 1034 

:J\S 5)' 

pj pPj 4JJ1 pa3 

:JUi 5 j ii ^ 

jj (Jjjj S& $ 

fjk* J? 4 

(fjLb* Ojj (j jJ— Jl i-jU t : pl— ll <— ro :,j tSjIjJI *»^p-l) 

Ibnu Abbas m berkata, "Ketika Rasulullah 
tiba di Madinah, mereka (penduduk 
Madinah) mempraktikkan jual beli buah- 
buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar 
di muka dan barangnya diterima setelah 
dua atau tiga tahun kemudian. Maka beliau 
bersabda, 'Siapa yang mempraktikkan salaf 
dalam jual beli buah-buahan hendaklah 


621 



dilakukannya dengan takaran, timbangan, 
dan waktu yang jelas/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penyerahan" (35), Bab: 
Penyerahan barang dengan takaran yang 
diketahui (2)) 


LARANGAN BERSUMPAH DALAM j UAL 
BELI 

HADITS KE-1035 

:ji3 iilz 2ji -vr« 

:Jji) <uLp 2)1 ^e> 2)1 jj lij Cou-Ir 

ij&Ctjk «AaLLU Ulu 

bjl -ail V U n u : j £,UJ| ^t) 

(|»-il JS” 'J *Ullj oliJwall iJljtj 

Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: 

'Sumpah itu melariskan dagangan, tapi 
menghilangkan berkah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan 
sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap 
orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu 
berbuat dosa (26)) 

- Penjelasan 

: Sumpah palsu. 

: Dari kata nafaqal bai’ artinya 
perdagangan laris, kebalikan dari kasad yang 
artinya merugi. 

iillU : Barang dan apapun yang 

diperdagangkan. 

: melenyapkan. 


SYUF’AH 

HADITS KE-1036 

2)1 cs£j 2)1 # jjlf -vn 

pi-y 2)1 2Jt Jj-y ^5^3 : JlJ 
ijiil cJtS} lili <|Llaj jl) li ^ ^ iiLiJU 
Sll v3^£Jl cijij 

jJ U ^ ^11 \ ri : j 4^.t) 

(**Ai Aj aJ-I Oojj IaI» pi, 

Jabir bin Abdullah ® berkata, "Rasulullah 3^ 
menetapkan hak syuf'ah pada setiap harta 
yang belum dibagi. Namun, bila batasan 
telah ditentukan dan jalan yang dipisah, 
maka tidak ada lagi hak syuf'ah. 3 
(HR. Bukhari, Kitab: Syuf'ah" (36), Bab: 
Syuf'ah itu pada sesuatu yang belum dibagi, 
jika batas-batas telah ada maka tidak ada 
lagi syufah ( 1 )) 

Penjelasan 

: Dari kata syafa'tu asy-syai’a artinya aku 
menyatukan sesuatu dengan sesuatu yang 
lain, maksudnya menyatukan bagian dengan 
bagian lain. Menurut istilah syariat, syufah 
adalah hak kepemilikan bersifat memaksa 
yang dimiliki sekutu lama terhadap sekutu 
baru terkait benda yang dimiliki dengan 
imbalan. Pemberlakuan syufah disepakati 
ulama. 

U $ & : Maksudnya untuk segala sesuatu yang 
bisa dibagi. : Jamak hadd, maksudnya 
di sini adalah barang-barang milik yang 
dibedakan setelah dibagi. Makna asal hadd 


3 Contoh, dua orang bersekutu (patungan) membeli tanah, 
kemudian salah satu menjual bagiannya pada orang lain. 
Maka, sekutu lebih berhak membeli tanah itu daripada orang 
lain dan menggabungkan tanah bagian sekutunya pada 
tanah bagiannya. Dengan catatan, tanah tersebut belum 
ditentukan batas kepemilikannya dan belum dibagi— edt 


622 



adalah mencegah, maksudnya membatasi 
sesuatu agar tidak ada yang keluar darinya 
dan mencegah sesuatu yang lain masuk ke 
dalamnya. 

: Sudah dijelaskan jalan-jalannya. 
iilL '% : Tidak ada celah bagi syufah setelah 
hak-hak dibedakan melalui pembagian. 


MENANCAPKAN KAYU DI TEMBOK 
TETANGGA 

HADITS KE-1037 

5 ' (sfj Sjjji vtoai- -\*TV 

^C. aJ A <JLfr 4 JJl 

jj! Jji) ‘L yt i. 'v 

jjj 4i\j '4^’ 4^ 



o\ .jUjU ^ N vW t* n :j «s>M *»->') 

( yb?- J 

Abu Hurairah m meriwayatkan, bahwa 
Rasulullah bersabda: 

"Donganlah seseorang melarang 
tetangganya menancapkan kayunya (untuk 
suatu keperluan) ke dinding rumahnya." 
Kemudian Abu Hurairah berkata, "Mengapa 
kalian terlihat seakan menolak ketentuan 
hukum ini. Demi Allah, kalau sampai itu terjadi, 
aku benar-benar akan melempar kayu-kayu 
itu ke pundak kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-kezaliman" 
( 46 ), Bab: Tidak dilarang seseorang 

yang menancapkan kayu pada dinding 
tetangganya (20)) 


- Penjelasan - — 

: Yaitu tentang perkataan tersebut. 

I* : Yaitu perkataan tersebut. 
jLi=ol5Sf\ oi 5 : Yaitu aku akan berkata kencang 
di tengah-tengah kalian, dan aku akan 
menyakiti kalian dengan celaan, seperti 
halnya seseorang dipukul tepat di pundaknya 
agar sadar dari kelalaian. 


HARAM MENZALIMI DAN MERAMPAS 
TANAH ORANG 

HADITS KE-1038 

\pL> # “'* rA 

jjgjC6\ Cslftj AjI 

joj&\ UI :Ju x*> JUl Jl 

aJlp 4 JJl 4 JJ\ JlfAt Uxi» 

4 jb \lik Jjfh & }y : Ji" jdlj 

fji 

^ »U- U cjL t t-AsS” ^ 

(Ofr-y' 

Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail m 
meriwayatkan bahwa ia pernah bertengkar 
dengan Arwa (binti Unais) dalam perkara 
kepemilikan tanah. Arwa menuduh 
bahwa Sa'id mengurangi haknya dan 
memberikannya kepada Marwan. Maka 
Sa'id berkata, "Apa (patut) aku mengambil 
haknya? Sungguh, aku bersaksi bahwa aku 
benar-benar telah mendengar Rasulullah ^5 
bersabda: 

'Siapa yang mengambil tanah secara aniaya 
sejengkal saja, maka pada hari kiamat ia 
akan dikalungi tanah dari tujuh bumi.'" 


623 



(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Penjelasan tujuh lapis bumi (2)) 

— -Penjelasan 

: Menjadi seperti kalung di lehernya. 
Sa’id membiarkan haknya untuk Arwa 
dan mendoakan keburukan kepadanya, ia 
mengucapkan, “Ya Allah! Jika dia berdusta, 
maka butakan penglihatannya, dan jadikan 
kuburannya di tanahnya sendiri.” Allah 
menerima doa Sa'id, Arwa menjadi buta, 
suatu ketika ia melewati sumur di tanah 
tersebut lalu ia jatuh ke dalamnya, dan sumur 
itu menjadi kuburan baginya. 


HADITS KE- 1039 

oj c-ilf a5i tZJ 'c* -m 

bl C rcJUl jTli lijiyta*- g^UI joj 

*£* ^ Sj* srf* V# 1 ^ 

l>? ^ l>° 

- 

I 

^ o* P v'* ' r a^I) 

(uh^Cr* 

Abu Salamah m meriwayatkan bahwa 
ia pernah bertengkar dengan seseorang 
(perihal sengketa tanah), lalu ia ceritakan 
hal itu kepada Aisyah, maka Aisyah berkata, 
"Wahai Abu Salamah, jangan sampai 
(engkau mengambil atau tidak memberikan 
sejengkal) tanah (kepada pemiliknya). 
Karena, Nabi jg pernah bersabda: 

'Barang siapa mengambil tanah sejengkal 
saja secara zalim, nanti ia akan dikalungi 
tanah dari tujuh bumi.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-kezaliman" 
(46), Bab: Berbuat kezaliman pada tanah 
(13)) 

Penjelasan 

Irf : Seukuran satu jengkal. 


LEBAR JALAN UMUM JIKA ADA 
PERSELISIHAN 

HADITS KE-1040 

&ll Cs&j “W 

3 U5 \i\ t 

j lij cjU SjJlkll «jIsT n :j tSjUJI <tfy».t) 
(.bjLljoUI 

Abu Hurairah m berkata, "Nabi jg 
menetapkan, jika kalian berselisih tentang 
jalan maka (ketentuannya) tujuh hasta. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-kezaliman" 
(46), Bab: Perselisihan pada ukuran jalan (29)) 

Penjelasan--- 

jjjiliS : Mereka saling bertikai. 

iZLii : Ukuran jalan umum dijadikan 
berukuran tujuh hasta, setelah itu masing- 
masing sekutu diberi bagian tanah sebatas 
untuk dimanfaatkan dan tidak merugikan 
sekutu lain. 


624 



BAB 25 

FARA’IDH (WARISAN) 


MEMBERIKAN BAGIAN KEPADA 
PEMILIKNYA 

HAD1TS KE-1041 

j2uI^jU 1 [ji^l :J\3 jj uoj *lJl£ 4JJ| *gi)i 

^3 <1*1*1 

-djll ii»l jj-* ob « j&\ obS" Ao ^jUvJl 

Ibnu Abbas ® meriwayatkan dari Nabi gg, 
yang bersabda: 

"Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang 
telah ditetapkan) kepada yang berhak. 
Adapun sisanya, maka untuk pewaris lelaki 
yang paling dekat (nasabnya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Perwarisan" (85), Bab: 
Warisan untuk anak dari bapak dan ibunya 
( 5 )) 

Penjelasan 

J» jljlil : Jamak faridah, fa’ilah bermakna 
mafulah Faraidh adalah bagian-bagian yang 
sudah ditentukan dalam kitab Allah, yaitu; 
separuh, seperempat, seperdelapan, dua 
pertiga, sepertiga, dan seperenam. 

: Yang berhak mendapatkan bagian- 
bagian tersebut berdasarkan nash Al-Qur’an, 


yaitu wajibkan bagian-bagian tertentu itu 
kepada yang berhak dan putuskan untuk 
mereka. Kata-kata ini diungkapkan dengan 
tingkat kefasihan tertinggi dan tujuan- 
tujuan balaghah yang paling luhur dengan 
menggunakan majaz, karena maknanya 
adalah berikan bagian-bagian itu kepada 
yang berhak. 

J S : Untuk lelaki yang paling dekat 

nasabnya dengan si mayit, bukan yang jauh. 
Sifat disebut untuk penegasan. 


WARISAN KALALAH 

HADITS KE-1042 

4& I -U& j>\>- -Vlf 

AJlfr 31)1 ^31 JlSlS l :jli 

HaJ < y£=U j}\j tyyo jJuj 

iffcij aIIp &\ 5^1 LSjsl <gp gfA 

4A)1 lili <£jp p 

3 <-JLS* 4jjl U :cJLa5 ^JlC- 

AjT cJji 


625 



(aJp oitft .-A* « Vo : <i 4^-i) 


3abir bin Abdullah as berkata, "Aku pernah 
sakit, lalu Nabi jg dan Abu Bakar datang 
menjengukku dengan berjalan kaki. Ketika 
beliau menemuiku, aku sedang pingsan. 
Beliau kemudian berwudhu dan memercikkan 
sisa air wudhu kepadaku. Aku pun tersadar, 
dan ternyata Nabi jgjj ada di depanku. Aku 
lantas bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa 
yang dapat kuperbuat dengan hartaku, 
bagaimana aku membaginya?' Beliau belum 
menjawab apa-apa, hingga turun ayat 
tentang harta warisan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penyakit" (75), Bab: 
Menjenguk orang yang pingsan (5)) 

Penjelasan 

i'v&j : Air yang digunakan untuk wudhu. 


AYAT YANG TERAKHIR KAU TURUN 
IALAH TENTANG KALALAH 

HADITS KE-1043 

j>l ijls -VIT 

cJji AjT^>Tj <o iVji cJjj jjj** 
i->L rv ij_j— l t-AsS' lo ; j 

j -A» js 


Bara' m berkata, "Surat yang terakhir kali 
turunadalahBara'ah(At-Taubah), sedangkan 
ayat yang terakhir kali turun adalah ayat: 
'Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang 
kalalah).' (An Nisa: 1 76)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir Surah an-Nisa' " 
(65), Bab: Mereka meminta fatwa kepadamu 
(tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 


memberi fatwa kepadamu tentang kalalah." 
(27)) 


HARTA YANG DITINGGALKAN ORANG 
MATI UNTUK AHLI WARISNYA 

HADITS KE-1044 

5l «iifr 4A)l d«j -\*ll 

(Jjji 4Jl3l ^0 4JJl 

OjJ j£ :JL«4d aJl& 

^15 p\lj AijjJ 2Sy Aj! dJJo- jll 
Ui9 |>,' : -a>>La ^Jp l^ju0 J\J 

^ 4jjl 

\1>5 2/i jli 

AjSjjil y>j 

(j> Jl 6 *JUS3l rt : j ^->1) 

Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
pernah ada orang mati yang meninggalkan 
utang dibawa kepada Rasulullah ^§. Beliau 
pun bertanya, "Apakah dia meninggalkan 
harta untuk membayar utangnya?" Bila 
ternyata jenazah tersebut meninggalkan 
harta untuk melunasi utangnya, beliau mau 
menyalatinya. ]ika tidak, beliau berkata 
kepada kaum muslimin, "Shalatilah saudara 
kalian ini!" 

Ketika Allah membukakan banyak 
kemenangan di berbagai negeri, beliau 
bersabda, "Aku lebih berhak (mengurus 
urusan) orang-orang beriman daripada diri 
mereka sendiri, maka siapa yang meninggal 
dunia dari kalangan kaum mukminin lalu 
meninggalkan utang, akulah yang wajib 


626 



membayarnya dan siapa yang meninggalkan 
harta maka harta itu untuk ahli warisnya." 
(HR. Bukhari, Kitab: 'Tanggungan" (39), Bab: 
Utang (5)) 


Penjelasan 

$Ua* : Ukuran lebih di atas biaya pengurusan 
jenazah. 

•£} : Sesuatu yang digunakan untuk melunasi 
hutang si mayit. Dari hadits ini disimpulkan 
dorongan untuk melunasi hutang saat masih 
hidup atau berusaha untuk terbebas dari 
hutang. Andai urusan hutang tidak berat, 
tentu Nabi membiarkan saja orang-orang 
yang punya hutang. 




BAB 26 
HIBAH 


MAKRUH MEMBELI KEMBALI 
SESUATU YANG TELAH 
DISEDEKAHKAN 

HADITS KE-1045 

:jl5 tilft 4)1 (efcj Jlfc -Vio 

«jiifr 5^ iftliti <4)1 Jp 

Aju u iil tOjLil jl Oijli 

:JIa 9 <jJurtj <cJw& 4J0i cJUw3 

<j jAjAj iT Uitl jlj cUSjL^ ££ juu Slj < jLii 

3 OjUJ b 4*5 Jutf ^ Ju\jLM 5ls 

(<cJjuo <sj^i J* v)# :5 ^)l <~ki£ tl <^>-1) 

Umar bin Khatthab m mengisahkan, "Aku 
pernah memberi (seseorang) kuda untuk 
berperang di jalan Allah, tapi orang itu 
malah menyia-nyiakannya. Aku pun berniat 
membelinya kembali dan aku kira dia akan 
menjualnya dengan harga murah. Aku pun 
menanyakan hal ini kepada Nabi ££, maka 
beliau bersabda: 

'Jangan kamu beli dan jangan kamu ambil 
kembali sedekah yang telah kamu berikan. 
Sekalipun orang itu menjualnya kepadamu 
dengan harga satu dirham. Karena, orang 
yang mengambil kembali sedekahnya seperti 
orang yang menjilat kembali ludahnya.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Membeli sedekah" (59)) 

Penjelasan — 

^ cJi£ : Aku membawa seseorang di atas 
kuda, yaitu aku menjadikan kuda milikku 
sebagai tunggangan bagi mujahid yang tidak 
memiliki tunggangan, memberikan kuda itu 
padanya. 

ijj£. & ic.LS.fc : Tidak mengurus kuda 
tersebut, tidak diberi makan dan minum, 
dilepaskan mengembala sendiri hingga 
menj adi kuda yang hampir mati, 
elsiii g iiS Sj : Jangan menarik kembali 
sedekah yang telah kau berikan melalui 
pembelian atau yang lain. 


HADITS KE- 1046 

5$ 5' (j** & 4^ -vr\ 

<£& ei>^3 <4)1 Jp u>UalM 

4A)l ^0 4A)I iJLm 5 «LC-liO iljli 
(il*S 3Ja Q Jju Slj 4 jC U 5 S/ : JUl <jJuj 
jsLJ-l sateM vbf : ijk **v 5 -') 


629 



Umar bin Khatthab m meriwayatkan bahwa 
ia menyedekahkan kuda di jalan Allah, 
kemudian ia mendapati kuda itu dijual, la pun 
ingin membelinya kembali, tapi ia bertanya 
terlebih dahulu kepada Rasulullah Beliau 
pun bersabda: 

"Jangan kamu beli dan jangan kamu ambil 
kembali sedekahmu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Imbalan 
dan beban di jalan Allah (119)) 


HARAM MENARIK KEMBALI SEDEKAH 
DAN HIBAH, KECUALI YANG 
DIBERIKAN KEPADA ANAK 

HADITS KE-1047 

:Jl3 4»l i “VIV 

Q JjUJI :j JS/j <uL& 4AJl JlS 

AilS p ’s-yfi Ufot 

^Lr*^ L* yAi M :Li>\ o\ : j ^jUJI 

MA >b 

Ibnu Abbas ® berkata, "Nabi jg bersabda: 
'Orang yang meminta kembali hibahnya 
seperti anjing yang muntah lalu menelan 
kembali muntahannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pemberian" (51), Bab: 
Pemberian suami kepada istrinya dan 
pemberian istri kepada suaminya (1 4)) 

MAKRUH MENGUTAMAKAN 
SEBAGIAN ANAK DALAM HIBAH 

HADITS KE-1048 

d! Oi — VIA 

: <J^9 <|*L^ <ul£> 4Ul 4JJI 


:j\i AjJU cJut jJjJj jS* I : jlil \jJt> 

: jll 

(J^J iJLl <~A> \f :i-Al obS" : j a>j±-\) 

Nu'man bin Basyir m meriwayatkan bahwa 
ayahnya datang membawanya menemui 
Rasulullah lalu berkata, "Aku telah 
memberi anakku ini seorang budak." Beliau 
bertanya, "Apa semua anakmu kamu beri 
budak semisal?" la menjawab, "Tidak." 
Beliau bersabda, "Kalau begitu, lebih baik 
kamu tarik kembali (budak itu)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pemberian" (51), Bab: 
Pemberian seorang anak (1 2)) 

HADITS KE-1049 

‘jjfc -ViA 

jjijH (Jp C)i d'-* jC N 

CUj ij *£- cJUl 

4A)I 4AJl S j 

»,JUj 4*1^ 4jJl 4Wl J jmjj Jjli pMij 

ojlft ^1 C^i &\ :Jlil 
:Jli 4Ul U I 

\fii jvl : j\5 & jL 3ij 

«Ikfr Sji : JV5 jLJsoSfjl Jo & \ 

(<-Al «-Aj VT ijbS" o\ :j 1) 

Amir ss berkata, "Aku mendengar Nu'man 
bin Basyir berkata di atas mimbar, 'Ayahku 
memberiku sebuah hadiah.' Amrah binti 
Rawahah pun berkata, 'Aku tidak rela sampai 
kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah 
Maka ayahku menemui Rasulullah 


630 



dan berkata, 'Aku memberi anakku yang 
berasal dari Amrah binti Rawahah sebuah 
hadiah, namun ia memerintahkanku untuk 
mempersaksikannya kepada Anda, wahai 
Rasulullah.' 

Beliau bertanya, 'Apa semua anakmu kamu 
beri hadiah seperti ini?' la menjawab, 'Tidak.' 
Beliau bersabda, 'Bertakwalah kalian kepada 
Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak 
kalian.' Nu'man berkata, 'Maka dia kembali 
dan mengambil kembali pemberiannya.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: " Pemberian " (51), Bab: 
Mendatangkan saksi pada pemberian (13)) 


AL-’UMRA (PERAWATAN BANGUNAN 
SELAMA HIDUP) 


tersebut kembali lagi kepadaku. Seperti 
itulah yang mereka lakukan pada masa 
Jahiliyah. Islam membatalkan praktek ini 
dan memberitahukan kepada mereka, siapa 
menyerahkan sesuatu kepada orang lain 
selama hidupnya, barang tersebut menjadi 
milik para ahli waris si penerima setelah ia 
meninggal dunia. 


HADITS KE-1051 

'jjDl Js- *a1c &)l oJjJa yl doa»- -V©\ 
AOl . I.*# 

tS j JjJ L. <_j\j rr »\ 

(t^Jb 


HADITS KE- 1050 


^ : Jll tiifr 4JJI (c&j ji\>- 
4 ) CwAj jju <jj 4-Sp 4JLJI 

(i Js» ^ vb 'f o\ Aa^p-i) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
3 ® yang bersabda, "'Umra (perawatan 
dan penjagaan) adalah hibah yang 
diperbolehkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pemberian " (51), Bab: 
Umra dan Ruqba (32)) 


Dabir m berkata, "Nabi jSg menetapkan 
bahwa 'umra 1 (perawatan dan penjagaan 
bangunan) adalah milik orang yang diberi 
hibah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pemberian " (51), Bab: 
Umra dan Ruqba (32)) 


Penjelasan 

artinya aku memberikan 
rumah itu kepadanya untuk ia huni selama 
ia masih hidup, setelah ia meninggal, rumah 


1 'Umra adalah seseorang berkata kepada orang lain, 'Aku 
berikan rumah ini secara umra kepadamu.' Artinya, 
kamu boleh menempatinya seumur hidup. Bila kamu 
meninggal, maka rumah itu menjadi milikku lagi. Hal ini 
biasa dilakukan di masa jahiliyah. 

Nabi menyalahkan praktik umra semacam ini dan 
memberitahukan bahwa orang yang di masa hidupnya 
diberi umra maka sepeninggalnya pemberian itu menjadi 
hak ahli warisnya. 


Penjelasan 

53 : 14 . : Untuk penerima pemberian 

seumur hidup dan untuk para ahli waris 
sepeninggalnya, si pemberi tidak lagi 
memiliki hak atas barang yang ia berikan. 


631 




BAB 27 
WASIAT 


HADITS KE- 1052 

tlljlft 4 JJl (s?j 4I1I jlfr do^>- -\*©f 

U (jJuoj aJlC- 4ll 4Jjl 
Sll jjaJuJ cwj A*i 2J jjLU» 

>,• jji ,, 

oJUC. Aj j &j) 4S+A 0 JJ 

(UUjJI V L \ :UU,JI °° '4 cSjM <*->0 

Abdullah bin Umar $3 meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: 

"Tidak dibenarkan seorang muslim yang 
mempunyai suatu wasiat melewatkan dua 
malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: Wasiat 

(D) 

Penjelasan 

U : Maksudnya adalah (Bukan/Tidak). 
gjHJJ : Maful kata c4£ dibuang, 
perkiraannya Vg\% atau 

: Saat tidur, wasiatnya harus sudah 
tertulis di dekatnya. 


MEWASIATKAN SEPERTIGA HARTA 

HADITS KE-1053 

(4*£ 4jj! £<|1 <Xx +* i t£oA» - V#Y* 

jtlmij aJlC- 4l)l 4ill :jG 

:cJln3 «y JcL&l gy-j 

SM ^ ^ ^ 6* si 

:cJJi S/ : j\S <£j 1 

«*j&l :j\l p S :jul 

|*Aj«U jAgjfrt dsjjj (^)1 lilil 

iiij jao jj liijjJ Cjjllill aJIc- 

< 2 Sl)il 3 . l$J 0 ^>l *i/l 4jjl I 4 J 

tiljl :J\! Aju «JUL»»! 4jJi jj-lj \j :cJui 

Aj COijl *jll L^l>r ^ 

OL uiiiit <1 Ua 1 ju «Aj idjj 

£$^w?S/ jiwi j#M (ib 
Aju* jp jliSjj 

a I & aajI ajjI a) 

a£u OU 


633 



^S\ Jj «_>l rv ijsU-I «r : j gijliJl <^-i) 

(*)>>• o: A *- j^*y 

Sa'ad bin Abu Waqqash m mengisahkan, 
"Rasulullah jj§ mengunjungiku pada hari Haji 
Wada' saat sakitku sudah sangat parah, lalu 
aku berkata, 'Sakitku sudah sangat parah dan 
aku memiliki banyak harta padahal pewarisku 
hanya seorang anak perempuan. Bolehkah 
aku menyedekahkan dua pertiga hartaku?' 
Beliau menjawab, 'Tidak boleh.' Aku katakan 
lagi, 'Bagaimana kalau setengahnya?* Beliau 
menjawab, 'Tidak boleh.' 

Kemudian beliau melanjutkan, 'Sepertiga 
dan sepertiga itu sudah besar atau banyak. 
Sungguh, lebih baik kamu meninggalkan 
ahli warismu dalam keadaan berkecukupan 
(kaya) daripada kamu meninggalkan mereka 
serba kekurangan sehingga mereka nantinya 
meminta-minta kepada orang. Dan tidaklah 
kamu memberi sebuah nafkah yang kamu 
niatkan hanya mencari rida Allah kecuali 
kamu pasti diberi balasan pahala atasnya, 
bahkan sesuap makanan yang kamu 

masukkan ke dalam mulut istrimu sekali pun.' 
Lalu aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah 
aku diberi umur panjang setelah shahabat- 
sahabatku?' Beliau berkata, 'Tidaklah sekali- 
kali engkau diberi umur panjang lalu kamu 
beramal shalih melainkan derajat dan 

kemuliaanmu akan bertambah. Dan semoga 
kamu diberi umur panjang sehingga orang- 
orang dapat mengambil manfaat darimu 
(muslimin) dan mungkin dapat mendatangkan 
madharat bagi kaum yang lain (musyrikin). 
Ya Allah, sempurnakanlah pahala hijrah 

shahabat-sahabatku dan janganlah Engkau 
kembalikan mereka ke belakang (murtad).' 
Namun, Sa'ad bin Khaulah membuat 

Rasulullah bersedih, karena ia akhirnya 
meninggal dunia di Mekah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: Duka 
cita terhadap kematian Sa'ad bin Khaulah (37)) 

Penjelasan 

jJdl : Separuh. 

ji: : Engkau meninggalkan. 

«Jtc. : Fakir. 

JAsJi : Meminta sedekah dari tangan 

orang atau meminta dengan menjulurkan 
tangan pada orang-orang, 
ffal Jij : Zat Allah. 

vJU-f : Aku tertinggal di Makkah setelah 
sahabat-sahabatku pergi bersamamu. 

o' eili) : Mungkin saja umurmu 
panjang, atau kau tidak akan meninggal 
dunia di Makkah. Ini termasuk salah satu 
pemberitaan gaib yang disampaikan Nabi 
karena Sa’ad bin Abi Waqqash berumur 
panjang hingga menaklukan Irak, 
f'jst : Hingga banyak kaum muslimin 

mendapatkan manfaat karenamu berupa 
negeri-negeri kesyirikan yang Allah taklukkan 
melalui kedua tanganmu, dan didapatkan 
kaum muslimin sebagai rampasan-rampasan 
perang. 

OJJa-T Q j&j : Kaum-kaum lainnya tertimpa 
bahaya karenamu, mereka adalah orang- 
orang musyrik yang tewas di tanganmu dan 
pasukanmu. 

£«1)1 : Dari kata imdha' artinya 
melaksanakan, maksudnya teruskanlah. 

: Hijrah mereka dari Makkah ke Madinah. 
(LjAiit jc. % : Dengan meninggalkan 
hijrah dan keistiqamahan, sehingga harapan 
mereka sia-sia belaka. 

: Orang yang pada dirinya terlihat jejak- 
jejak kemiskinan. 

olJ ol : Yaitu karena ia mati di bumi 
dimana ia telah berhijrah bumi itu. 


634 



HADITS KE-1054 

<Jl jkfr JJ : jlJ 1{J ££ ^1 -Vol 
:J\5 A*lc 41)1 Ajjl 0*^ i^jJl 

(v^JbHj <_jL f :LL^)I >_>bS” oo : j *»y».\) 


Ibnu Abbas ® berkata, "Sekiranya orang- 
orang mau mengurangi (sepertiga) hingga 
(menjadi) seperempat (tentu lebih baik), 
karena Rasulullah bersabda: 'Sepertiga, 
dan sepertiga itu banyak atau besar.' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: 
Berwasiat dengan sepertiga harta (3)) 

Penjelasan 

J-lSll ') : Andai mereka mengurangi dari 
sepertiga menjadi seperempat dalam wasiat, 
tentu lebih baik. 


PAHALA SEDEKAH SAMPAI KE MAYIT 

HADITS KE-1055 

>j 51 4)1 LiS\B CoJj>- -Ve® 

j. s s ‘ , s s 

cikal # 1 51 4* ifr 4)1 Jla 

4 J J^a «cJiiu cilisu jJ Ifiii 

|Lu : jlJ cJJLiu jl 

(fcAJI jUiJI Oy :j SUi.| V bS* tr A^>t) 


Aisyah meriwayatkan bahwa seorang 
laki-laki berkata kepada Nabi gg, "Ibuku 
meninggal dunia secara tiba-tiba. Aku kira 
seandainya ia sempat berbicara ia tentu 
akan bersedekah. Apa ia akan memperoleh 


pahala jika aku bersedekah untuknya?" 
Beliau menjawab, "Ya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: Mati 
mendadak (95)) 


Penjelasan - 

diiiii : Mati. 

&S : Seketika. 

1+11) : Rafa’ sebagai pengganti fa’il, nashab 
sebagai maf ul kedua dengan menggugurkan 
huruf jar. Ma’ful pertama disembunyikan, 
ia menempati posisi fa'il, atau kata 
mengandung makna «iljl sehingga kata diiiil 
menjadi maf ul kedua dengan menggugurkan 
huruf jar, atau nashab sebagai tamyiz. 


WAKAF 

HADITS KE-1056 

jl «L^c. djjl Csfej jjl — 

Jll iSjl Uli! oUaiU 

4JJl U tjJUis a*J«c- 4,1)1 

jiijl Jai *)IU jL3 Ubjl cJ>! 

c ^>w. vj> - cJLmi 51 : jli Aj Ulj Ui <AJU 

Sl AjI Jic l$J : jli cJjLiuj l^Ju^l 

glyUJl Ci.1^ di43j Slj Sl j ££> 

jjA-Ji jji} 4)1 j**-» u>iijii 4^1 iij 

l$lf J£\j 5' ji Jp Sl tuil^jl} 

*)|U* j 5 l£o : jlil jjl 4 J 

(ubjll ^ uL W : Jl s—jIiS" ot ^Uwl) 


635 



Ibnu Umar @ meriwayatkan bahwa Umar 
bin Khatthab mendapatkan bagian tanah 
perkebunan di Khaibar, lalu ia datang 
menemui Nabi dan meminta saran 
mengenai bagian tersebut, la berkata, 
"Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian 
tanah perkebunan di Khaibar, dan saya 
belum pernah mendapatkan harta yang 
sangat berharga seperti kebun ini, lantas 
apa saran Anda mengenai kebun ini?" Beliau 
menjawab, "Jika kamu mau, peliharalah 
pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya ." 

Ibnu Umar berkata, "Umar pun 
menyedekahkannya; ia tidak dijual, tidak 
diwariskan, dan tidak dihibahkan. Umar 
menyedekahkan (hasilnya) kepada orang- 
orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan 
budak, dana perjuangan di jalan Allah, 
untuk ibnu sabil dan untuk menjamu tamu, 
la juga membolehkan orang yang mengurus 
kebun tersebut untuk memakan dan memberi 
makan hasil tanamannya dengan cara yang 
baik dan tidak menyimpannya (untuk dimiliki 
sendiri)" 

Perawi berkata, "Saya menyampaikan 
hadits ini kepada Ibnu Sirin, ketika sampai 
pada kata, 'Dan tidak menyimpannya', ia 
mengatakan, 'Dan tidak mengumpulkannya 
(untuk diri sendiri)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kesepakatan (syarat)" 
(54), Bab: Syarat-syarat wakaf (19)) 

Penjelasan 

: Meminta pendapatnya. 

Jj £\ : Paling baik. 

: Kamu sedekahkan. 

Jj : Kerabat. 

ylSjll : Memerdekakan budak, mereka adalah 
budak-budak mukatib, dengan memberi 
mereka sebagian dari wakaf untuk membayar 
biaya kemerdekaan mereka. 


iil Jl/. 33 : Orang yang kehabisan bekal 
saat menjalankan ibadah haji ataupun saat 
berperang. 

glp» gjl : Orang yang memiliki harta di suatu 
negeri namun ia tidak bisa datang ke sana, 
dan dia miskin. 

: Yaitu seukuran seperempat wakaf 
dengan cara yang patut. 

,» JU : seseorang menjadi 

memiliki harta. 

Sugi fc'js . : yaitu bukan menumpuk-numpuk 
harta. 


TIDAK BERWASIAT JIKA 
TIDAK PUNYA SESUATU YANG 
DIWASIATKAN 

HADITS KE-1057 

cjji 4A)1 jlft -V©V 

(jiji (J,\ 4JJI JUC- cJCa : j\! (U SjA* 

4JJl $ J’* 

Jp :cJJi 

4JJI oLira-i : jll 

djSj v_j\j \ :UUoj)l oo : j *>-j>-\) 

(«XX. J^ll v-y jJuy Uc -i» 

Thalhah bin Musharrif berkata, "Aku bertanya 
kepada Abdullah bin Abu Aufa, 'Apa 
Nabi pernah berwasiat?* la menjawab, 
'Tidak/ Aku bertanya lagi, 'Lalu bagaimana 
manusia diwajibkan atau diperintahkan untuk 
berwasiat?* la menjawab, 'Beliau berwasiat 
dengan Kitab Allah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: Sabda 
Nabijg tentang penulisan wasiat (1)) 


636 



- Penjelasan 

<J JUS : yaitu tidak memberikan wasiat secara 
khusus, karena penafian ini tidak bersifat 
umum, karena setelah itu Nabi sg§ berwasiat 
untuk berpegang teguh kepada kitab Allah. 
Maksudnya, Nabi tidak berwasiat terkait 
harta. 

j£. sJ & : Maksudnya penulisan 
wasiat terkait firman Allah sss , " Diwajibkan 
atas kamu, apabila maut hendak menjemput 
seseorang di antara kamu, jika dia 
meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua 
orang tua dan karib kerabat dengan carayang 
baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang 
yang bertakwa.” (Al-Baqarah: 180). 
oil <_A££=u : Berwasiat untuk berpegang 

teguh pada kitab Allah dan mengamalkan 
isinya. Beliau hanya cukup berwasiat untuk 
berpegang teguh kepada kitab Allah saja 
karena Al-Qur'an adalah yang paling agung 
dan paling penting, di dalamnya terdapat 
penjelasan segala sesuatu, entah melalui 
nash atau melalui penarikan kesimpulan 
dalil. Jika mereka mengikuti apa yang ada di 
dalam Al-Qur’an, tentu akan menjalankan 
apa yang diperintahkan Nabi kepada 
mereka, berdasarkan firman Allah , 
u Apa yang diberikan Rasul kepadamu 
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 
bagimu maka tinggalkanlah." (Al-Hasyr: 7) 
Terkait tiga wasiat yang Nabi |jg sampaikan 
menjelang wafat, seperti disebutkan dalam 
Shahih Muslim, “Jangan sampai ada dua 
agama berada di Jazirah Arab,” lafal lain 
menyebutkan, "Usirlah kaum Yahudi dari 
Jazirah Arab,” dan sabda beliau, “Berilah 
perlindungan kepada utusan seperti aku 
memberi mereka perlindungan/ juga wasiat- 
wasiat lainnya, secara zhahir, Ibnu Abi Aufa 
tidak membantah penafiannya. 


HADITS KE-1058 

iioA> -V©A 

5» ai& ajui Cit 51 Alt 

A?A 1 mw» Cw^ AlJI 

lili «C^JaJU IftAS j! 

jJJLs «SU A5 Aji Ui ctlitl 

yjJl JjSj LLajll uli \ 06 

(tJC£ J>)l 

Aswad berkata, "Orang-orang menyebutkan 
kepada Aisyah bahwa Ali menerima 
wasiat (kekhalifahan)" Aisyah pun bertanya, 
"Kapan beliau mewasiatkan itu kepadanya. 
Aku orang yang selalu menyandarkan beliau 
di dadaku (menjelang wafat beliau)", atau 
ia berkata, "Berada dalam pangkuanku, lalu 
beliau meminta air dalam wadah (terbuat 
dari tembaga) hingga beliau jatuh dalam 
pangkuanku dan aku tidak sadar kalau beliau 
sudah wafat. Padi, kapan beliau memberi 
wasiat kepadanya?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" {55), Bab: Sabda 
Nabi jgf tentang penulisan wasiat (1 )) 

Penjelasan 

: Miring karena seluruh bagian tubuh 
beliau lemas lunglai. 

JlZ : Maksudnya wasiat terkait 

khilafah. 


HADITS KE-1059 

: jli AjI #1 lio A» -V©^ 

A JtO uj>> \j»j 


637 



4JJI 4JJI (Ji y*>ji Aiii ]_ :JIa 5 l . 
lu hfT.) £j^j£Sl Ax>j 

IjoI oJuu jLaJ jJ UllS* ^£rj l 

Jj-ij jijiA :lpul JUfr ^Ljj S/j 

Za \Ji : jvl ijdlj Al j-i 

:d>5& *j£» JOfr <^jj 6^1 jo- 

bjif!3 vj^' c*? oKr^' 

AiJbJl C^wtJj Cw^ U j£VJ jij)l 

J» Jft v l VM :iW-l O'» : j gjjUJI toyi-i) 

i>o)l JaI 

Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas m berkata, 
"Hari Kamis dan apakah hari Kamis itu?" Lalu 
ia menangis hingga air matanya membasahi 
kerikil, la berkata, "Sakit Rasulullah jg 
bertambah parah pada hari Kamis, lalu 
beliau berkata, 'Berilah aku buku agar aku 
bisa tetapkan untuk kalian suatu ketetapan 
yang kalian tidak akan tersesat sesudahnya 
selama-lamanya dan bertengkar', karena 
tidak sepatutnya ada pertengkaran di 
hadapan Nabi ." 

Orang-orang berkata, "Apa ucapan Rasulullah 
-telah berubah dan tidak beraturan (karena 
sakit yang beliau rasakan)?l" 

"Beliau berkata, 'Biarkanlah aku. Kondisiku 
sekarang sudah lebih baik dari yang kalian 
inginkan.' Beliau berwasiat tiga hal menjelang 
wafatnya: 

'Usirlah orang-orang musyrikin dari Jazirah 
Arab dan hormatilah para tamu (duta, utusan) 
seperti aku menghormati mereka/ Dan aku 
(Ibnu Abbas) lupa yang ketiganya’." 


1 Yaitu, pemberangkatan pasukan yang dipimpin oleh 
Usaman. Kaum muslimin menentang Abu Bakar dalam 
hal ini. Namun, kemudian ia memberitahu mereka bahwa 
Nabi telah mengamanatkan hal itu sesaat sebelum 
beliau wafat. 




(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Bergaul 
dan meminta pertolongan kepada ahli 
Dzimmah (1 76)) 


Penjelasan - 

| £ : Khabar mubtada' yang dibuang, 
atau sebaliknya, tujuannya adalah untuk 
membesarkan urusan karena berat dan tidak 
disuka. 

fji Uj : Yaitu hari apakah itu. Ibnu Abbas 
merasa heran pada hari itu karena pada hari 
itu Nabi ^ jatuh sakit. 

CJai - : Membasahi. 

: Berilah aku alat-alat tulis, seperti 
pena dan tinta, atau yang dimaksud kitab 
adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 
menulis. Secara zhahir, kitab yang diinginkan 
Nabi adalah tulisan terkait khilafah Abu 
Bakar. Namun ketika mereka berselisih 
dan sakit beliau semakin parah, beliau 
mengurungkan niat untuk menulis wasiat, 
beliau mempercayakan teks terkait khilafah 
Abu Bakar pada asas yang telah beliau 
canangkan terkait penunjukannya sebagai 
imam shalat menggantikan beliau. 

: Ibnu Baththal mengira artinya kacau, 
sementara menurut Ibnu At-Tin artinya 
berbicara ngelantur. Ini tentu tidak patut bagi 
kedudukan beliau nan tinggi. Kemungkinan 
yang dimaksud adalah Rasulullah sg| 
meninggalkan mereka, berasal dari kata 
hajr kebalikan washal, karena Rasulullah 
telah mendapatkan karunia-karunia ilahi. 
Untuk itu beliau mengatakan, "Bersama 
golongan tertinggi." Ibnu Atsir menyatakan, 
kata tersebut adalah kata tanya dengan 
membuang hamzah. Maksudnya, apakah 
kata-kata beliau berubah dan kacau karena 
sakit yang menimpa beliau. 

Vy^. j* : Panjangnya dari Aden hingga 
pedalaman Irak, dan lebarnya hingga 


638 



perbatasan-perbatasan Syam. Demikian 
yang dinyatakan Al-Ashma’i. 

«5J1SJI : Wasiat yang ketiga maksudnya 
pemberangkatan pasukan Usamah. Kaum 
muslimin berbeda pandangan terkait 
pemberangkatan pasukan ini dengan Abu 
Bakar, Abu Bakar kemudian memberitahukan 
kepada mereka bahwa Nabi ^memerintahkan 
hal tersebut menjelang wafat. 


HADITS KE- 1060 

:J13 bi\ jjjl 

j>_J AlJl J 1«) 

^ill JU3 OwJl 

JUl e Aju IJJubS S 

A3 4All ^ 4Jk)l Oi ‘f4^4 

4JJ| 1 aJl£> 

:Jjij JaI 

f*#*£S ^ |«iaJ 

uli jji; ^ 

•l^j3 AjUfr 4JJI Aill Jj-j JIS 

oj ^ Jji» (tij&O ^ 

4jbl JjUj 5^ j U- U ^ 

«jliSCil <iUi jLgJ U ^-= u ,joj jlLlj aJ«c. 

VV <— >1^" : j 

(AjUjy jJUy aJlc. 

Ibnu Abbas ® berkata, "Menjelang ajal 
Rasulullah sg tiba, beberapa orang lelaki 
berkumpul di rumah beliau. Beliau bersabda, 


'Kemarilah, aku akan menulis sebuah tulisan 
(pesan) kepada kalian, agar kalian tidak 
tersesat sepeninggalku/ Di antara mereka 
adayang berkata, 'Rasa sakittelah menguasai 
kesadaran Rasulullah $£, dan kalian memiliki 
Al-Qur'an, maka cukuplah Kitab Allah bagi 
kita/ Orang-orang yang ada di rumah itu pun 
berselisih dan beradu pendapat. Di antara 
mereka ada yang berkata, 'Mendekatlah, 
Rasulullah gjj akan menuliskan sesuatu untuk 
kalian agar tidak tersesat sepeninggal 
beliau/ Dan di antara mereka ada yang 
menolaknya. Maka ketika terjadi banyaknya 
keributan dan perselisihan, Rasulullah si 
bersabda, 'Pergilah kalian dariku.'" 
Ubaidullah berkata, "Ibnu Abbas berkata, 
'Sungguh musibah besar, tidak ada 
kesempatan bagi Rasulullah ^ menuliskan 
pesan untuk mereka karena perselisihan dan 
keributan mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Sakit dan wafatnya Nabi (83)) 


Penjelasan 

l3 : Ketika kematian sudah dekat. 

JUJJJ jlii : Dia adalah Umar bin Khatthab. 
tJmar tentu lebih mengerti dari Ibnu Abbas, 
yaitu di dalam Al-Qur ’an sudah ada penjelasan 
hukum-hukum agama dan penjelasan 
yang menepis perbedaan pendapat terkait 
hukum-hukum tersebut. Umar mengetahui 
hal itu dari firman Allah, “Pada hari ini telah 
Kusempurnakan untuk kamu agamamu, 
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat - 
Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama 
bagimu.” (Al-Ma'idah: 3) Umar tahu, tidak 
ada suatu kejadian pun hingga hari kiamat, 
melainkan sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an 
dan Sunnah, baik secara nash maupun 
petunjuk. Terkait keinginan Nabi ^ untuk 
menulis wasiat khilafah kala mengalami 
sakit keras, tentu sangat memberatkan 


639 



beliau. Untuk itu, Umar menilai sudah cukup 
dengan penjelasan sebelum-sebelumnya 
demi meringankan beliau, di samping agar 
tidak menutup pintu ijtihad, penarikan 
kesimpulan dalil bagi para ahlul ilmi, dan 
mengaitkan ushul dengan furu’. Oleh 
karenanya, Umar menilai yang benar adalah 
tidak menulis wasiat sebagai keringanan bagi 
beliau, juga sebagai kelebihan bagi para ahli 
ijtihad. Adanya Nabi tidak mengingkari 
pendapat Umar ini menunjukkan bahwa 
beliau membenarkan pendapatnya. 



BAB 28 
NAZAR 


PERINTAH MELAKSANAKAN NAZAR 

HADITS KE- 1061 

t)l t U^lC - 4Jiii *■£«■> **V^1 

AUl ^.LUul «AJLC> <UJt «jLx> y) J uu» 

Ifcifrj cJU # 51 pJuy ^lifr 4JJ\ 

I4JL& <Uajj| :JUl tjjj 

(jji jl U 1 -jU W :ULoj!l vJlS" 00 :j ^U^JI 4»p>t) 

(t^~Jil l jC- jj jcJI nUaij ‘*JLC- IjiJuaSj 0' SVayii 

Ibnu Abbas ® meriwayatkan bahwa 
Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada 
Rasulullah M> ia berkata, "Ibuku meninggal 
dunia, dan ia mempunyai sebuah nazar 
(yang belum ditunaikan)." Beliau bersabda, 
"Laksanakanlah nazarnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: 
Menyedekahkan harta orang yang meninggal 
dengan tiba-tiba (tidak menulis wasiat) dan 
melaksanakan nadzarnya (19)) 


LARANGAN BERNAZAR DAN NAZAR 
TIDAK DAPAT MENOLAK TAKDIR 
SEDIKIT PUN 

HADITS KE- 1062 

:j\l tllglC’ 4jJi (ffOj yh - V*U 

: (jJcJl y£- j»j wjj aJlc. 4JJl I 

yA aj d>\j ^ 

JJ ju*JI jjjJl AiJ! <_Aj T ijJLill At LSjLkJl 

{jM 

Ibnu Umar g§ berkata, "Nabi melarang 
nazar dan bersabda bahwa sesungguhnya 
nazar tidak dapat menolak apa-apa, tapi ia 
(nazar) hanya keluar dari orang yang bakhil." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Qadar" (82), Bab: 
Nadzar hamba dan takdir Allah (6)) 

Penjelasan 

: yaitu tentang akad nazar atau 
keharusan nazar. 

; Sl : yaitu nazar sedikit pun tidak menolak 
takdir. 

% : yaitu dengan nazar. 

5 - : karena ia hanya bersedekah dengan 
imbalan yang diterima terlebih dahulu. 
Nazar kadang bertepatan dengan takdir, 


641 



untuk itulah nazar hanya diucapkan orang 
bakhil, karena andai tidak bakhil, tentu ia 
tidak bernazar. 

Sabda, menunjukkan kewajiban 

memenuhi nazar. Sulit difahami, nazar 
dilarang namun wajib dipenuhi ketika apa 
yang dinazarkan tercapai. Tanggapan; nazar 
yang dilarang adalah nazar yang diyakini 
menghindari takdir seperti yang mereka 
kira. Banyak sekali orang punya keyakinan 
seperti itu kala melihat berbagai keinginan 
umumnya tercapai dengan nazar. Sementara 
jika seseorang bernazar dan yakin bahwa 
Allah jua yang menimpakan mara bahaya dan 
memberi manfaat, dan nazar hanya sebagai 
sarana saja, saat itu memenuhi nazar adalah 
ketaatan. Nazar ini tidak dilarang. 


HADITS KE-1063 

4&1 ( J^e> j\j : -V\f 

sC$H f*T ^ 4 % 6-3* 

u) jli jllll jl jJcil <Cj&i ^=»Jj ul JaS 

p U aJl& < jljdl J* AJ 4!)! 

jj j* A^lc. 

«lijll uiL i~>bS" AV : j 

(jAJL 0>»ji : Jjij 

Abu Hurairah m berkata, "Nabi jgg bersabda; 
'Nazar tidak akan mengantarkan anak Adam 
pada sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya. 
Namun, nazar akan mengantarkannya pada 
takdir (lain) yang telah ditakdirkan baginya. 
Allah mengeluarkan nazar dari orang yang 
bakhil. Dia mengantarkannya pada sesuatu 
yang belum ia dapatkan sebelumnya.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan nazar" 
(83), Bab: Memenuhi nazar dan firman Allah 
Ta'ala : " Penuhilah nazar." (26)) 


- Penjelasan - 

&Z. : Maksudnya sesuatu yang dinazarkan, 

seperti kesembuhan, 
j* : Dari nazar. 


NAZAR BERJALAN KAKI KE KA'BAH 

HADITS KE-1064 
£)l «AJLft 4jjl — VTi 

: j\S «££\ &£ 'K* i£\j fLj aIIc. 4A3l 

, „ x s - ' A i + 

4JJl i\y\& lj Jb Ju L» 

J \jj> t-ojju 

Anas s® meriwayatkan bahwa Nabi jg 
melihat seorang tua renta dipapah oleh 
kedua anaknya, beliau pun bertanya, 
"Mengapa orang ini?" Orang-orang 
menjawab, "Dia bernazar untuk berjalan kaki 
(menuju Mekah)." Beliau berkata, "Allah tidak 
membutuhkan penyiksaan orang ini terhadap 
dirinya sendiri." Maka beliau memerintahkan 
orang itu untuk naik kendaraannya’. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Upah buruan" (28), Bab: 
Bernadzar untuk jalan ke Ka'bah (37)) 


1 Nabi tidak menyuruhnya memenuhi nazarnya karena; 
pergi haji dengan naik kendaraan lebih utama daripada 
dengan berjalan kaki. Atau, karena memang ia tidak bisa 
memenuhinya. 


642 



Penjelasan 

6i5 : Berjalan di antara keduanya 

dengan bertumpu pada keduanya (dibopong) . 

: Bernazar berjalan kaki ke Ka’bah. 
of ‘'A : 6^ di sini mashdariyah, maksudnya 
0' (Nabi menyuruhnya untuk 
menunggangi kendaraan). Rasulullah ^ tidak 
menyuruh orang tersebut memenuhi nazar, 
mungkin karena menunaikan ibadah haji 
dengan berkendara lebih baik dari berjalan 
kaki, sehingga bernazar menunaikan ibadah 
haji dengan berjalan kaki tentu meninggalkan 
yanglebihbaik, sehingga tidak wajib dipenuhi, 
atau karena yang bersangkutan tidak mampu 
memenuhi nazar. Kemungkinan terakhir ini 
lebih kuat. 


HADITS KE-1065 

££>■1 OjJu : JIS t ZSjLz -W 

1^1 cw jj 0' 

JUl 4| •Jmwj aJl& 4JJI 

(^»J1 

Uqbah bin Amir m berkata, "Saudariku 
bernazar untuk berjalan kaki ke Baitullah, la 
pun menyuruhku untuk meminta fatwa kepada 
Nabi $g. Aku datang meminta fatwa kepada 
beliau, dan beliau bersabda, "Hendaklah ia 
berjalan kaki dan berkendaraan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Upah buruan" (28), Bab: 
Bernadzar untuk jalan ke Ka'bah (37)) 


643 




BAB 29 
SUMPAH 


LARANGAN BERSUMPAH DENGAN 
SELAIN ALLAH 

HADITS KE- 1066 

^0 4))1 Jj ^ jll : jll — \*V\ 

j' Ifllf 4)1 51 ■f&J Ajlfi. 4)1 
Judo U 4)1^5 J li ^isoUU 

IjjT fjjTiS a4c> <0)1 ^i)! c*3u»'- 

(p4sa‘Llj Y i_jL t iCjUjSII v- >US" Ar :j (jljUvJI 

Umar bin Khatthab m meriwayatkan, 
"Rasulullah jgjj pernah bersabda kepadaku: 
'Sungguh, Allah melarang kalian bersumpah 
dengan nama bapak-bapak kalian/" 

Umar berkata, "Demi Allah, sejak mendengar 
sabda Nabi itu, aku tidak lagi bersumpah 
dengan nama-nama ayahku, baik sumpah 
diri sendiri atau menceritakan sumpah orang 
lain." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah" (83), Bab: 
Larangan bersumpah dengan bapak-bapak 
kalian (4)) 

Penjelasan--- 

jli=u V& l ol : rangkaian kata 
pada mahal rafa’ sebagai khabar oi . dan $ 
mashdariyah pada mahal nashab atau jar 


dengan memperkirakan huruf jar, maksudnya 
Nabi melarang kalian bersumpah. 

v£\i : Yaitu sengaja. 

tjsT Sj : Yaitu menuturkan dari selainku, 
maksudnya aku tidak pernah bersumpah 
dengan menyebut para leluhur, juga tidak 
pernah menuturkan sumpah seperti itu dari 
orang lain. 


HADITS KE- 1067 

a5\ U 4 I 4)1 (S^J 'J»£- ^1 -V1V 

«UjU jAj oUaSi-l : 

51 S/l 4lt 4)1 4)1 filSUi 

UJU- 5^ 5^-9 (f^soUU jl 4)1 

Sf jj *4)U 

Cr* J^l ji (J Cr* vt VA 

Ibnu Umar m meriwayatkan bahwa ia pernah 
mendapati Umar di atas tunggangannya 
bersumpah dengan nama nenek moyangnya. 
Rasulullah % pun menyeru kepada orang- 
orang: "Sesungguhnya Allah telah melarang 
kalian bersumpah dengan nama bapak- 
bapak kalian. Barang siapa bersumpah 


645 



hendaknya bersumpah dengan nama Allah 
atau kalau tidak, lebih baik ia diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Ucapan 
orang yang salah takwil atau bodoh (74)) 


SIAPA YANG TERLANJUR BERSUMPAH 
DENGAN LATA DAN UZA HENDAKLAH 
IA SEGERA MENGUCAP 
LA ILAHA ILLALLAH 

HADITS KE-1068 

j\l : jV5 tilfr &l («fe j sjjjA y) vLjU». - VIA 
JIaI <— aL>- £yA A*JlA Aill 4jjl 

&\ H\ aji H . jiiS 0^5 *iii £ 

<3>iil JU3 j 'J Jjij 

t 5 or ‘ : ji—isJi v^* : ti tSjUJl A^i-t) 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Barang siapa yang bersumpah 
dan berkata, 'Demi Lata dan Uzza' hendaknya 
ia mengatakan, 'L6 llfiha lllalldh.' Dan 
barang siapa berkata kepada sahabatnya, 
'Kemarilah, saya berjudi denganmu' maka 
hendaknya ia bersedekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir surat an-Najam" 
(65), Bab: Maka apakah patut kamu 
menganggap Al-Latta dan Al-Uzza (2)) 


MENEBUS SUMPAH DAN 
MENGERJAKAN YANG LEBIH BAIK 
DARI SUMPAHNYA 

HADITS KE-1069 

:j\5 »£1 a Ajjl C&J yl doa*. -VH 

4ttl Alll Jl £)\£uol 


Q 4*® il aJLhI 

5J G :cJjb ojji- w^IaJl 

<J*Ul % ‘UAjljj jp 

AJU- 4jbl Ji ^pJl gp# UJji- 

aJa 4JJl ^giJl 0^*4 A9^ O^J 

Jl cJJ-^3 ‘=jp A-UU 3 Ad-3 
^Ji <1^1 pil jdlj aJa 4&1 J-i ^SJi j\l 

^ 4&1 JUA <]jl «JjlU) 'iSb cJuJL il A*jp 
4Ul J-i 4JJl : JUl «UU^ll jmaS 

3a>* :Jld AJJol Ub tjJjAJj jJu y aJlA 

4L4 ji&j o&jlJi 

Jii <tibU«J>l Jl JJJajli jju j 

A*iA 4jJl 41)1 t)i jl Alll 
cJiliuli s^fjA ^ 

p — >j A*1a AUl Ji ^gjJl 5} :cJla5 

(3^JJ Jj»- p £ »A3l *)| 4jjl^ t( ^53j jjb Jp 

J.'-' UJl J>j 1)U* ^w« Jl pJswaaj 

p Ujlm) 3 I S/ (pLwjJ aJlA <UJl 

: J Iplo tpUj aJlA aX} 1 4JJl aIaj 
jfl jl&ll c^s-5 U jUiiJj U jua dijl 

JJ5 IjijI. \y\ Ji. ^5^1 

pA^ UaA l |»J <|*aUI AjUa pUaj aAa 4JJl s 4JJI 

Jil Aj ^ U (JijJ fAyjSii tJuu 

-'15)1*1' i_jL 6" tl :j Aa-p-t) 


646 



Abu Musa m berkata, "Para sahabatku 
mengutusku menemui Rasulullah 3 ® untuk 
meminta darinya sejumlah hewan tunggangan 
karena mereka ikut bersama Rasulullah 
dalam pasukan Usrah, yaitu Perang Tabuk. Aku 
berkata, 'Wahai Rasulullah, para sahabatku 
meminta Anda memberi mereka hewan 
tunggangan.' Nabi $jj bersabda, 'Demi Allah, 
kalian tidak perlu mengendarai apa pun.' 

Itu terjadi ketika aku menemui Nabi 
dalam keadaan marah dan aku tidak 
mengetahuinya. Maka dengan perasaan 
sedih karena penolakan itu, aku kembali 
dan dengan perasaan takut kalau 
Rasulullah akan marah kepadaku. Aku 
pun kembali menemui para sahabatku dan 
memberitahukan apa yang terjadi. 

Tak lama kemudian, aku mendengar Bilal 
memanggilku, 'Wahai Abdullah bin Qaisl' 
Aku menyahuti panggilannya. Bilal berkata, 
'Rasulullah memanggilmu, temuilah beliau!' 
Ketika aku berjumpa dengan Nabi $£ beliau 
berkata, 'Ambillah dua unta ini, dan dua unta 
ini.' Seraya menunjuk enam ekor unta yang 
dibawa Nabi $jjj dari Sa'ad. 

Kemudian Nabi bersabda, 'Bawalah 
unta-unta itu kepada para sahabatmu 
dan katakan bahwa Allah atau Rasulullah 
mengizinkanmu mengendarainya, jadi 
kendarailah/ Aku pun membawa unta-unta 
itu kepada mereka dan aku katakan, 'Nabi 
3 i mengizinkan kalian mengendarai unta- 
unta ini. Aku tidak akan meninggalkan kalian 
hingga sebagian dari kalian ikut bersamaku 
menemui seseorang yang mendengar 
perkataan Nabi $£. Jangan kalian kira aku 
mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan 
Rasulullah jgg. Mereka berkata kepadaku, 
'Menurut kami, kamu benar. Dan kami akan 
melakukan apa yang kamu inginkan.'" 

Abu Musa lalu berangkat bersama sebagian 
dari mereka menemui orang-orang yang 
mendengar langsung perkataan Rasulullah 


$sj. Dan ternyata mereka mengatakan hal 
yang sama sebagaimana yang dikatakan 
Abu Musa. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Tabuk adalah peperangan yang sulit (78)) 

— Penjelasan 

oSuil : Hewan tunggangan yang membawa 
mereka. 

«iSl \jj : Berpapasan dengannya. 
ti 1 >-j : Marah. 

: Bentuk tashghirdaii kata sa’ah, artinya 
sesaat. 

g&yOl : Bentuk mutsanna dari kata qarin, 
artinya unta yang disandingkan dengan unta 
lain. 

U : Mengirim seseorang di antara 
kami untuk menemui orang yang pernah 
mendengar, seperti yang engkau inginkan. 


HADITS KE-1070 

JCLG lIS” : j\5 iooi -VY* 

& & 3 I 3 

elC'Ii J? Z'S 4JJI p-o 

'i O mJ o tS {Ajj Ojt3 u : J\x9 

cJl : jlil 

Obij***^ 5 ^ 

(50 JLfr Uj 1 Sl 4JJ|3 : jul caJLatcLu* 

4Ui (^^ ? p ^* a ^ ^ ^ 

jj! : jiii tllc- JLlI cjj[ 
lliUail 1^11 *(5joJl 12J 

UI :Ulil UJ S U :&S 

S 0 ? 01 auiL 


647 



4A)1 j£aJj «|»£asL?* UI C**J :JI5 
ijljll Jp cii>-l Sl c4JU\ Alit 0} A)i\j 

ijS-jb C~Jl Si} 14 ^ l}i>- Ia^£> 

JJjII v U \a :cr J.» ^ OY :j t^UJl ^>1) 
(os—l— 1\ t _ r -jl-l ot Jc. 

Zahdam bercerita, "Kami pernah berada di sisi 
Abu Musa ketika ia diberi seekor ayam jantan 
dan saat itu di sampingnya ada seorang 
dari Bani Taymillah yang berkulit merah, 
nampaknya ia orang asing (non-Arab). Abu 
Musa mengundangnya untuk makan." 
Zahdam berkata, "Sungguh, aku lihat dia 
memakan sesuatu hingga aku merasa jijik 
dan bersumpah untuk tidak akan ikut makan." 
Abu Musa berkata, "Kemarilah karena aku 
akan bercerita kepada kalian tentang masalah 
ini. Aku pernah menemui Nabi $5 bersama 
rombongan As/ariyin untuk meminta kepada 
beliau agar menyertakan kami (dalam perang 
dan bagian ghanimah), maka beliau berkata, 
'Demi Allah, aku tidak dapat menyertakan 
kalian dan aku pun tidak punya kendaraan 
untuk membawa kalian/ Kemudian Rasulullah 
M diberi ghanimah berupa unta lalu beliau 
menanyakan kami, 'Mana rombongan Al- 
As/ariyin tadi ? 1 Beliau lantas memberi kami 
sejumlah unta putih yang paling baik. 

Ketika kami hendak berangkat pulang, 
kami berkata, 'Apa yang telah kita lakukan 
ini tidak berkah/ Akhirnya kami kembali 
kepada beliau lalu kami katakan, 'Kami telah 
meminta kepada Anda agar menyertakan 
kami dan Anda telah bersumpah untuk tidak 
akan menyertakan kami, apakah Anda lupa?' 
Beliau menjawab, 'Bukan aku yang 
menyertakan kalian tetapi Allah dan sungguh, 
demi Allah, jika Allah menghendaki tidaklah 
aku bersumpah lalu aku lihat ada sesuatu 
yang lebih baik darinya melainkan aku akan 


ambil yang lebih baik itu dan kubayar kafarat 
sumpahku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kewajiban seperlima 
pada harta" (57), Bab: Dalil seperlima untuk 
panglima kaum Muslimin (1 5)) 

Penjelasan --- 

4-Uo jfS aji : Sepertinya perawi tidak ingat 
lafainya secara utuh dan hanya menghafal 
ayam. 

& : Dari tawanan Romawi. 
iSli : memakan benda najis, 

iijjii : Aku tidak menyukainya. 

3lS : Maksudnya cara terlepas dari sumpah. 
iL^Ll!:Kamimemintanyauntukmembawakan 
barang-barang bawaan kami di atas unta. 

^ i_4^ : Merampas unta sebagai rampasan 
perang. 

: Unta sebanyak dua hingga sembilan, atau 
antara tiga hingga sepuluh. 

jc : Unta-unta yang berpunuk putih 
karena gemuk dan banyak lemaknya. 

sjjl £#=Jj : Kemungkinan yang dimaksud 
adalah untuk menepis rasa hutang budi dari 
diri mereka dengan menyandarkan nikmat 
kepada Allah Ta’ala. 

yw jc. H : Suatu sumpah, maksudnya 
kenapa hal tersebut disumpahkan. 

41* \jp- U ’ojh <sjh : Sesuatu yang disumpahkan. 

: Aku menebus sumpah tersebut 
dengan kafarat. 


HADITS KE-1071 

(JV5 : Jld -VW 

S/ ojll» 4JJ| 

dij jfeis \&jj oj cSjvsy jLs 


648 



tlfeic' CUf'l ZJJLJa l£u3jl jij 

I^jla ^o- col^i ^uj Jp c%a!> bjj 
Jj& (jpjJl o1£ <2 U*«j> ^js- j'n^—j°) 

«Uli J_ji oU \ (^LjS/I t_»bT AT ^jUdl <k»-^i.i) 

(p^=uLjt «OJl p£=>JL>-ljj 'J : Jloj 

Abdurrahman bin Samurah m berkata, 
"Nabi % bersabda: *Wahai Abdurrahman bin 
Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, 
sebab jika engkau diberi (jabatan) karena 
meminta, kamu akan ditelantarkan; jika 
kamu diberi dengan tidak meminta, kamu 
akan ditolong; dan jika kamu bersumpah, 
kemudian melihat sesuatu yang lebih baik 
(dari yang kau sumpahkan), bayarlah kafarat 
sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik/" 
(HR Bukhari, kitab: "Sumpah dan Nadzar" 
(83), Bab : "Allah tidak menyiksa sumpah 
yang kalian lakukan dengan main-main "(1)) 

---Penjelasan 

: Kekuasaan. 

djg iiili jc I4 &,{ 0) : Maksudnya, 

kekuasaan adalah sesuatu yang berat, tidak 
ada yang mampu terlepas dari ikatannya 
selain hanya orang-orang hebat saja, maka 
janganlah engkau meminta kekuasaan karena 
keinginan jiwa, karena jika kau memintanya, 
kau akan dibiarkan memikul beban tersebut, 
sehingga Allah tidak membantumu. 


PENGECUALIAN (UCAPAN INSYA 
ALLAH SETELAH BERSUMPAH) 

HADITS KE-1072 

i^UJu» jll :J\! -W? 

iSU j aJlJJI -Ji SjlS 


a) jUl <U)I ^ JJliu Slpl iij 
« jjj Jlll 4JL5\ %\J» Oi :<iU2l 
(JgiJI J\1 pLlll ^ pi ‘t>W 

|J <U)1 pUti J 15 jJ 

0»>S Jji v'* M :£&i\ IV ^>1) 

(aSL-S Jp aJlJJI 

Abu Hurairah as berkata, "Sulaiman bin 
Dawud jssgi pernah berkata, 'Malam ini, 
aku benar-benar akan menggilir seratus 
orang istri hingga mereka semua melahirkan 
seorang anak yang berjihad di jalan Allah/ 
Malaikat pun berkata kepadanya, 'Katakan 
insya Allah/ Namun, ternyata ia tidak 
mengatakannya dan lupa. Kemudian malam 
itu ia pun menggilir mereka, tapi tidak seorang 
pun dari mereka yang melahirkan, kecuali 
seorang wanita yang berbentuk setengah 
manusia. Nabi bersabda, 'Sekiranya ia 
mengatakan insya Allah niscaya ia tidak akan 
membatalkan sumpahnya, dan keinginannya 
juga akan terkabulkan/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menggilir para istri (119)) 

Penjelasan 

i» iSL, : Aku akan menggauli 

mereka semua. 

iil ili, Yaitu keinginannya tidak 

akan meleset, karena pelanggaran sumpah 
hanya dilakukan karena sumpah. 


HADITS KE-1073 

53)1 -giU -vvr 

aJ - JJI J15 :J15 |0-L^ 


649 



C£, Lgj\i »\ji\ jT Jjfr «1^*1 Jp 
< j£> jUi <&)l ilii uLo-l^> <J jlll 4jjl jljJI) 
^o»l Ua^Lu 1 j»1j *)|l \jUdi jJj 

jJJili $|j) *&. & Ji ^J| JUi 

AUl ^ 

JOj <&' Jj» vV t* :o^D' "'* ’d <*yi.t) 

(<j\jt *ij jujJI juii jLL ij\J Uj.^ 

Abu Hurairah a» meriwayatkan dari Nabi ^ 
yang bersabda: "Nabi Sulaiman bin Dawud 
berkata, 'Suatu malam, aku akan menggilir 
(jimak) 70 orang istriku hingga mereka 
mengandung (dan melahirkan) seorang 

penunggang kuda yang akan berjihad di 
jalan Allah/ Kemudian temannya berkata 
kepadanya, 'Ucapkan insya Allah/ 

Namun, Nabi Sulaiman tidak mengucapkan 
insya Allah sehingga tidak ada satu pun 
istrinya yang mengandung kecuali satu 
orang yang kemudian melahirkan anak 
yang dadanya hilang sebelah (berbadan 
sebelah). Lalu Nabi bersabda, 'Seandainya 
ia mengucapkan insya Allah, pasti anak- 
anaknya itu akan berjihad di jalan Allah/" 

(HR Bukhari, Kitab: 'Talak" (40), Bab: Firman 
Allah "Dan Kami karuniakan kepada Daud, 
Sulaiman... ."(40)) 


LARANGAN MENERUSKAN 
SUMPAH YANG MENYUSAHKAN 
KELUARGANYA MESKI TIDAK HARAM 

HADITS KE-1074 

4&I <U)i JIS << jijA d«jo» — Wl 

gb Aii\j aJu; 


gjj| Ajjlif (jajo Ol ly» 4&I ilp <J pl Aifcl 
4Jl C- <0)1 Jojd 1 

M JjS vV ' :<j ijijUvJl 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Rasulullah 
M bersabda: "Demi Allah, jika seseorang 
meneruskan sumpahnya kepada 
keluarganya, lebih berdosa baginya di 
sisi Allah daripada ia memberikan kafarat 
sumpahnya yang Allah wajibkan atasnya." 
(HR Bukhari, kitab: "Sumpah dan Nadzar" 
(83), Bab : "Allah tidak menyiksa sumpah 
yang kalian lakukan dengan main-main"( 1 )) 

Penjelasan 

: Lijaj artinya bersikeras terhadap sesuatu 
secara mutlak, maksudnya terus-menerus. 

: Yaitu sumpahnya. 

Oit £ : Maksudnya terkait suatu hal lantaran 
keluarganya. 

j^T : Lebih berdosa bagi orang yang bersumpah 
yang terus menerus menjalani sumpahnya. 
Makna hadits; bertekad memutuskan 
hubungan dengan keluarga dan kerabat 
karena suatu sumpah yang pernah diucapkan 
untuk tidak berbuat baik kepada mereka 
yang dilakukan seseorang, itu lebih berdosa 
baginya di sisi Allah dari ini dan itu. 


NAZAR ORANG KAFIR DAN APA 
YANG HARUS DIPERBUAT 
JIKA IA MASUK ISLAM 

HADITS KE-1075 

iSfj oUa^l 0» ‘j-i ^1 do a » -W© 

AjJ^ <0)1 U : JIS tAJLC’ <0)1 


650 



0U>1$ :J15 O 5' «Slftlil 

oJIj jh*j J6&- JJi ja cSkJ^r 

jjuj 4it 4)1 4)1 £5 : jli t oli 

Jlli sdol-Jl 3 Oj^'4 Ijl*?*® i^JL> ^ 
Jjij ^ :JU5 lift bo ^lajl 4)1 xs> b 
wJ&il :J15 c^£mJ! ^4^ 4)il 4JJl 

O&j'Al J-y^ 

L* >-»U \1 ^... j -l i'fcj» <— >b 5 " o Y (_ 5 jU»JI 4 ^-p-t) 
(p^jjii UJjlt yLu jjLy A-ic. -Uli 

Ibnu Umar @ meriwayatkan bahwa Umar 
bin Khatthab m berkata, "Wahai Rasulullah, 
aku pernah bernazar untuk beri'tikaf 
satu hari di masa jahiliyah. Maka beliau 
memerintahkanku untuk melaksanakannya." 
Perawi (Nafi') berkata, "Umar pernah 
mendapatkan dua budak perempuan dari 
tawanan Perang Hunain lalu ia menitipkannya 
pada sebuah rumah di Mekah." Perawi 
berkata, "Kemudian Rasulullah 
membebaskan para tawanan perang 
Hunain hingga mereka bebas berjalan di 
lorong-lorong kota Mekah." Umar berkata, 
"Wahai Abdullah, lihatlah apa yang terjadil" 
Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah g£ 
telah membebaskan para tawanan." Umar 
berkata, "Pergi dan bebaskanlah dua budak 
perempuan itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kewajiban seperlima 
pada harta" (57), Bab: Bagian muallaf( 19)) 

Penjelasan 

^ jjp |JLj clc 4ut Jj— y : Rasulullah 

M melepaskan para tawanan Hunain. 


ANCAMAN KERAS BAGI ORANG 
YANG MENUDUH BUDAKNYA 
BERZINA 

HADITS KE-1076 

: jli tilfr 4)1 C$?J ''jij* 3' “Wl 

:Jjij oJlc> 4ttl p*AM\ bl 

j»jj uli «JIS Ua iiSji jAj «O JJiIa cils 

(jUgjJI <_>ji <_>L to tjbS" Al :j (jylidl 

Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Abui Qasim $5 bersabda: 'Orang yang 
menuduh budaknya berzina padahal ia tidak 
seperti yang dituduhkannya, akan didera 
pada hari kiamat, kecuali jika budak itu 
(benar-benar berzina) sebagaimana yang ia 
tuduhkan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Had (hukuman)" (86), 
Bab: Menuduh zina hamba sahaya (45)) 


MEMBERI MAKAN DAN PAKAIAN 
KEPADA BUDAK SEPERTI YANG 
DIPAKAI TUAN, DAN TIDAK 
MEMBEBANI PEKERJAAN YANG 
TIDAK DIMAMPUI 

HADITS KE- 1077 

bl iLaI :jli (jJJjuil ji (J,\ -VVY 

4 iiii «Si ^3 Si 41cj «sl^Jb ji 

<ob aJ^Is ^ij c«j\i «bbi 

ji 4 b 4A)1 ^Ul 4 jui 

|l^=bl^>l «Siftli «ILi Ji»l iib f i o b : 

5^ «jlisuajl cJt 4)1 jLfliiti f^-aljj- 


651 



llf «wJiJj cj£lj llf lUialli oJJ cJi e^i-l 
|oJ^ui^ jll c ^;.U.> U |jbjil^aj Sj «jllLj 

>•? cS^loil vV ^ «-A^ * : ii iSjliJl <te-^-l) 

(UaU-I 


syariat Islam, membanggakan keturunan, 
sombong, tinggi hati, dan lain sebagainya. 
,Li=Jj£ : Pelayan-pelayan kalian, atau budak- 
budak kalian yang membenahi segala 
sesuatu. 

: Yaitu kalian tidak mampu 

melakukannya. 


Ma'rur berkata, "Aku bertemu Abu Dzar di 
Rabdzah. Saat itu ia mengenakan pakaian 
dua lapis, begitu juga budaknya. Aku 
pun menanyakan hal itu kepadanya, ia 
menjawab, 'Aku pernah menghina seseorang 
dengan cara menghina ibunya, maka Nabi 
menegurku seraya bersabda: 

Wahai Abu Dzar, apa kamu menghinanya 
dengan cara menghina ibunya? Sungguh, 
dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. 
Saudara-saudara kalian (para budak) adalah 
pembantu kalian. Allah telah menjadikan 
mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka, 
barang siapa saudaranya berada di bawah 
tangannya (kekuasaannya), hendaklah ia 
memberinya makanan dari yang ia makan, 
dan memberinya pakaian dari yang ia pakai, 
serta janganlah kalian membebani mereka 
sesuatu yang di luar batas kemampuan 
mereka. Jika kalian membebani mereka, 
maka bantulah mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah" (2), Bab: 
Bermaksiat dari perkara jahiliyah (22)) 

Penjelasan--- 

Si : Pakaian yang terdiri dari dua helai, 
disebut demikian karena masing-masing dari 
keduanya saling menutupi satu sama lain. 
«iwU : Aku mencela. 

ZjjS : Aku kaitkan dia dengan aib. 

: Kondisi kaum Arab sebelum Islam yang 
tidak mengetahui Allah, Rasul-Nya, syariat- 


HADITS KE-1078 

A-J-fr 4JJl 1^*0 - \* YA 

Cjli jj==>j UM (Jl 131 : jlj tj 'JShj 

ilil j\ 1 j! US 1 4 ] «uti £ 

*£>• dj 

((oU-l £ uAf « A-kSl» ^ V- :d cSjUJ» 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari 
Nabi yang bersabda: "Jika pembantu 
menghidangkan makanan bagi salah 
seorang dari kalian, jika ia tidak mengajaknya 
duduk untuk makan bersamanya, hendaklah 
ia memberinya sesuap dua suap, satu atau 
dua porsi makanan, karena ia yang telah 
merasakan panasnya (ketika memasak) dan 
yang mengolahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Makanan " (70), Bab: 
Menyantap hidangan bersama pembantu (55)) 


PAHALA BUDAK JIKA JUJUR PADA 
TUANNYA 

HADITS KE-1079 

jl 4A)l — 

lil JuiJI : JIS tjJSjj 4)1 

4] 5 i? o^L£- «Juli) 


652 



lij JLfjJI vjU n ijaJt ijbT i\ :j (ijUUI «fcfji-i) 
(•-‘c- *-!j 5aLfr 

Ibnu Umar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg bersabda: "Apabila seorang 
hamba setia kepada tuannya dan beribadah 
dengan baik kepada Rabb-nya, baginya dua 
pahala." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Budak yang baik ibadahnya dan 
menasihati tuannya (1 6)) 

HADITS KE-1080 

J15 :<J13 cAJLft AUl 0^ *— ~ ^*A* 

ijiUj \ jjuy 4 Ifr 4)! 4)1 J ‘jLj 

^ s\4^i SljJ 

U15 Oj^i c ^ J**-* 

JjjjlU 

li> JUiJt «_Aj \*l :js«JI tA : j tSjUJl Aj^p-l) 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda: 'Hamba sahaya yang saleh 
mendapat dua pahala. Demi Zat yang 
jiwaku di Tangan-Nya, kalau bukan karena 
(keutamaan) jihad di jalan Allah, haji, dan 
bakti kepada ibuku, sungguh aku lebih 
menyukai mati sebagai seorang budak/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Budak yang baik ibadahnya dan 
menasihati tuannya (16)) 

Penjelasan 

.jL £jJ| i) : Ini perkataan Abu Hurairah. 


HADITS KE-1081 

j 13 : j\! «dJLfc 4) I (Sfj « !3>\ — N*A\ 

Ia |*JU 4JJI 

0 4-lJ < Ajj s^Uf- 

^>-1 tjj JUaJI i_jU *^^ 4) 

(»J~- Ajj SiLt 

Abu Hurairah m berkata, "Nabi bersabda: 
'Sebaik-baik budak yang dimiliki seseorang 
ialah yang beribadah dengan baik kepada 
Rabb-nya dan setia kepada tuannya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Budak yang baik ibadahnya dan 
menasihati tuannya (16)) 

Penjelasan 

U : Fa’il JL» tersembunyi di dalamnya, 
dijelaskan oleh kata-kata; ^-4. 


MEMERDEKAKAN BAGIAN 
KEPEMILIKAN PADA DIRI 
SEORANG BUDAK 

HADITS KE- 1082 

(Lh(JL£> 4JJl C)i -\*AT 

: jvl «jjuj 4ifr 4)1 4)1 jjJ-j 51 

j»jS ( 4 lo JU 1} 5&1 talE ^ 4 ) 

(JiCj tJjLfr 4*3 Jux)l 

U AJLa JEe. JUS *il} <aJl& 
0« IjLc jsci taj t v-A^ l ' : ii *>•>>-') 

(Oi"' 

Ibnu Umar m meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda: "Orang yang memerdekakan 


653 



bagian kepemilikannya pada seorang budak, 
dan ia memiliki uang yang cukup untuk 
membeli budak itu, maka budak itu harus 
ditaksir dengan harga yang layak. Setelah 
itu ia harus membayar semua bagian yang 
dimiliki sekutunya lalu memerdekakan budak 
itu sepenuhnya. Sebab, jika tidak seperti itu, 
maka ia hanya membebaskan bagian budak 
yang dimilikinya saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Membebaskan satu antara dua 
budak (4)) 

Penjelasan 

: Bagian, kata ini pada dasarnya adalah 
mashdar yang disebut untuk kaitannya, yaitu 
’Aj±$\ yang harus disembunyikan, maksudnya 
bagian milik bersama, karena persekutuan 
pada hakikatnya adalah satu kesatuan. 

# : Tidak kurang dan tidak lebih 
dari nilai budak. 

: Nilai bagian-bagian mereka. 


HADITS KE-1083 

( S pi\ tilfr #11 SJjJa -VAr 

L | :J15 

|»j J L» 4) 

CW ‘UiSl »->U 0 IV :j f^i-i) 

(Jac- 

Abu Hurairah «gz meriwayatkan dari 
Nabi g§ yang bersabda: "Barang siapa 
yang membebaskan hak kepemilikannya 
atas seorang budak, ia berkewajiban 


membebaskan budak tersebut secara penuh. 
Bila ia tidak memiliki harta, maka budak itu 
harus ditaksir harganya secara normal, lantas 
disuruh berusaha membebaskan diri sendiri 
secara penuh dengan tanpa dipaksa untuk 
mengembalikan sisa harganya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persekutuan" (47), Bab: 
Persekutuan dengan harga yang sama (5)) 

Penjelasan 

1*1 ii : Bagian. 

JU £ JLiSii «lio : Yaitu membebaskan diri 
status budak dengan membayar nilai sisanya 
dari harta miliknya sendiri. 

y : Yaitu si budak diharuskan 
mendapatkan uang senilai bagian sekutu 
pemiliknya agar ia terlepas dari sisa status 
budak yang melekat padanya, atau bekerja 
pada tuannya yang belum memerdekakannya 
untuk mendapatkan uang senilai sisa 
pembebasan dirinya. 

«& 'jfi : Tidak dipaksa untuk bekerja 
jika tidak mampu. 


BOLEH MENJUAL BUDAK MUDABBAR; 
YANG AKAN DIBEBASKAN SETELAH 
TUANNYA MENINGGAL 

HADITS KE- 1084 

JjS jli&l 5l ‘ jfer -VAl 

^Li «jjft JU 4) Jjlbsu uJ SjJui 
4jjLia : jul cjJujj 4 Jl£ 4JJl 

(jjjll :o\jUS3l vbS' Al tSjUJl o->i) 


654 



3abir m meriwayatkan, ada seorang laki- 
laki Anshar menjanjikan budaknya akan 
dimerdekakan jika ia meninggal (mudabbar) 
padahal ia tidak mempunyai harta selainnya. 
Hal itu sampai kepada Nabi beliau 
bersabda, "Siapa yang mau membelinya 
dariku?" Budak itu kemudian dibeli oleh 
Nu'aim bin Nahham seharga delapan ratus 
dirham. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kafarat (denda)" (84), 
Bab: Membebaskan budak Al-Mudbar (7)) 

Penjelasan 

t j lu & : Mengaitkan kemerdekaan budak 
miliknya dengan kematiannya (kematian 
tuan). 




BAB 30 
QUSAMAH 

(SUMPAH KARENA TERJADI PEMBUNUHAN 
YANG TIDAK DIKETAHUI SIAPA PEMBUNUHNYA) 


HADITS KE- 1085 

cig \ ; ^4^ -VA0 

LjI ^Amwa 4A)I ()l 

J 4 I 4)1 ju* JiA9 cJjniJl ^ 

‘J+*" J ^ C ' 

<jju*3 4)1 jl j£ju1 *« £l 

(3^ «A*£> 1«A*3 t ^$;> -Ug ^4 £j 

*.|aJu^j A*X& 41)1 ^<g *|*ja11 ji*&\ 

$ :oil)l Jlfj j£? jti) pl\ p 

jul t( L^>lg £ £&u (£^l pS&Sl 

j^L^j 4*JLfr 41)1 J^sS* ^g«Jl 
\j :\j)lj |a^*aii* |«^*a <^Lg (J\3 jjl' 

OUjI pi=aJj& : j\l oji JJ «1 4)1 &ij 

j*j 3 41)1 U :lp\5 ^ 

.a 1*3 jaJuj 4*I>- 41)1 4) i jj^) 

cJ^id eU5 ^ iSU CsSjill :J4*^ j\S 

0*£)1 f l /1 v4 A^ v^\ ^Asf VA :J g^UJI **.>!) 


Busyair bin Yasar bekas budak Anshar 
meriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dan Sahi 
bin Abu Hatsmah. Keduanya menceritakan 
kepadanya bahwa Abdullah bin Sahi dan 
Muhayishah bin Mas'ud pergi ke Khaibar, 
kemudian keduanya berpisah di sebuah 
kebun kurma. Tiba-tiba Abdullah bin Sahi 
terbunuh. Abdurrahman bin Sahi, Huwayishah, 
dan Muhayishah bin Mas'ud pergi menemui 
Nabi si untuk melapor mengenai perkara 
saudaranya. Abdurrahman angkat bicara 
padahal ia paling muda di antara mereka. 
Maka Rasulullah 3^ bersabda, "Yang lebih 
tua, yang lebih tua." 

Yahya berkata, "Maksudnya, hendaknyayang 
paling tua yang angkat bicara." Lalu mereka 
melaporkan mengenai perkara saudaranya, 
lantas Nabi ^ bersabda, "Hendaknya lima 
puluh orang dari kalian bersumpah atas satu 
orang dari mereka (Yahudi), maka kalian 
berhak menuntut darah sahabatmu." 

Mereka berkata, "Perkara ini sama sekali 
belum pernah kami alami, bagaimana kami 
akan bersumpah?" Beliau bersabda, "Dika 
demikian, orang-orang Yahudi telah terbebas 
dari tuduhanmu, dengan lima puluh orang 
dari mereka yang bersumpah." 

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mereka 
adalah orang-orang kafir." Kemudian 
Rasulullah jg membayar diyat dari diri beliau 


657 



sendiri kepada mereka. Sahi berkata, "Maka 
saya dapati seekor unta dari unta-unta 
tersebut masuk ke kandang unta mereka, dan 
tiba-tiba saya ditendang oleh kaki unta itu." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Menghormati yang tua (89)) 

Penjelasan 

£>■ Ust : Bersama sejumlah kawan untuk 
mengumpulkan hasil kurma. 

: Dahulukan yang paling tua untuk 
berbicara agar cerita dan kronologinya 
diketahui dengan jelas. 

: Berhak mendapat diyat. 
fii* : Membebaskan 

kalian dari tuduhan kalian. 

^>1 : Rasulullah memberi mereka 

diyat. 

i£i j* : Dari harta beliau, atau dari Baitul Mal. 
I : Tempat unta berkumpul. 

: Menyepakku. 


HUKUM ORANG KAFIR HARBI DAN 
MURTAD 

HADITS KE-1086 

£oUj J^c- 5l j-it -VA*\ 

4JJ| djjl 1^4 

C — JLm. 9 ^ e^auUi 

AWl 4AJl (jl tiiJi I^JL9 <^aL*c>1 

^$1 :<JV5 tpJuy 

‘j? i* 

Ijj \j&& 


AmJlC’ <UJl 4i)! 

|J L j AJJl 4JJl dUi 

c J tiaii jLg J^ali t|L^ IjpjSll tjLfcjUf ^ 

££ |fcfe- W |ftj t^M&l *(* 

Anas m meriwayatkan bahwa ada 
sekelompok orang dari kabilah 'Ukl sejumlah 
delapan orang menemui Rasulullah |jg. 
Mereka berbaiat kepada beliau menyatakan 
keislaman. Namun mereka tidak cocok 
dengan iklim Madinah sehingga tubuh 
mereka sakit. Mereka mengadukan hal itu 
kepada Rasulullah jH$. Nabi menyarankan, 
"Maukah kalian menggembala unta- 
unta bersama kami sehingga kalian bisa 
memperoleh susunya dan air kencingnya 
(untuk berobat)?" Mereka menjawab, "Mau." 
Mereka pun berangkat lalu meminum susu 
dan air kencingnya hingga badan mereka 
sehat. Tapi, mereka malah membunuh 
penggembala Rasulullah s® dan merampok 
unta-untanya. Kejadian ini akhirnya sampai 
pada Rasulullah 3 ®. Nabi pun mengirim 
pasukanuntukmemburujejakmereka. Mereka 
berhasil diringkus dan diseret ke hadapan 
Nabi gg. Nabi lantas memerintahkan agar 
tangan dan kaki mereka dipotong, serta 
mata mereka dicongkel. Nabi kemudian 
membuang mereka di tengah terik panas 
matahari hingga mereka tewas. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Diyat (denda)" ( 87), Bab: 
Perdamaian (gencatan senjata) (22)) 

Penjelasan 

fcsU5 : Nashab sebagai badai dari kata \'JL. 

J>ji\ \pylti : Yaitu bumi Madinah, Madinah 
tidak cocok bagi mereka dan mereka tidak 
menyukai Madinah karena membuat tubuh 
mereka sakit. 


658 



: Mereka menggiring. 
yL % : Mencongkel. 

p : Kemudian membuang mereka. 


KETETAPAN QISHASH DALAM 
PEMBUNUHAN DENGAN BATU 
ATAU BENDA TAjAM DAN BERAT, 
DIQISHASH JUGA LAKI-LAKI YANG 
MEMBUNUH PEREMPUAN 

HADITS KE- 1087 

: jll «iUU tji -VAV 

‘§jU- «jiij aIIe ijii fiii jj-lj j4fr 

J'j ‘\4li3 cJ)f «L>\i 

j> , T 4,J«c> 4iil 4Ul 

4JJI <U )1 I 4 ) j\j#l CJ yg i JJj ‘JaJ 

<1^1x5 (jjji jUj (3^ <<ilix3 ^4 4 II& 
jifi- Jul «Jli Sl (3 1 OjlA\l 

\ 4 l 3 \iJ 5^-43 :jui tSl 0 ' ojliitl \$ix3 (Jjjjl 
4AJl 4J)l ^ j* 0 ^ 'I** 1 * 

4lLt 

otAU» J SjUtfl vjL U "VA : j ^>1) 

Anas bin Malik m berkata, "Pada zaman 
Rasulullah jggada seorang Yahudi menganiaya 
seorang budak perempuan, merampas 
perhiasannya, lalu memukul kepalanya 
dengan batu. Majikan budak perempuan 
itu lantas membawanya ke hadapan Nabi 
^j. Budak itu hampir mati, la sudah tidak 
bisa bicara. Nabi bertanya kepadanya, 


'Siapa yang telah berusaha membunuhmu, 
apakah si A?' la menggelengkan kepala. 
Nabi m bertanya lagi, 'Apakah si B?* la 
menggelengkan kepala. Sampai disebut 
nama Yahudi yang berusaha membunuhnya, 
ia menganggukkan kepala. Nabi % lantas 
memerintahkan agar kepala Yahudi itu 
dihimpit dengan dua batu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perceraian" (68), Bab: 
Perceraian dengan isyarat (24)) 

Penjelasan 

lic. : Berbuat semena-mena. 

U-Uyt : Perhiasan yang terbuat dari dirham, 
disebut awdhah karena perhiasan ini jelas, 
putih, dan jernih, atau ia adalah perhiasan 
dari perak. 

: memecahkan. 

: Nyawa. 

I : Lidahnya keluh tidak mampu 
berbicara, namun akalnya masih berfungsi. 


TIDAK WAJIB DIYAT BAGI ORANG 
YANG DISERANG LALU 
MERONTOKKAN BAGIAN TUBUH 
PENYERANGNYA SAAT MEMBELA 
DIRI 

HADITS KE- 1088 

-VAA 

C S j >j 3 4*3 {jA eJj <J Sfj Ja Jkfr 

: JULS tjJ L j 4 .Jl& 4jjl ^i)l (jl 

4J3 Sl J^uJI Joju Ul* eU-l pk=>l*-\ Jsju 

\Ja£- lii <-Aj A :oUjJI AV :j (jyliwlt 

(iLbj j» 


659 



Imran bin Hushain m berkata, "Ada seorang 
lelaki menggigit tangan seseorang. Orang 
yang digigit lantas menarik tangannya 
dari mulut si penggigit sehingga dua gigi 
serinya tanggal. Mereka lantas mengadukan 
sengketa ini kepada Nabi j£j. Nabi ^ pun 
bersabda, 'Salah seorang dari kalian 
menggigit saudaranya sebagaimana 
kambing jantan menggigit. Kamu tidak wajib 
membayar diyat (kata beliau kepada yang 
digigit)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Diyat (denda)" (87), Bab: 
Menggigit saudaranya lalu giginya tanggal 
(18)) 

— Penjelasan 

j* : Orang yang digigit menarik 

tangannya dari mulut orang yang menggigit. 

: Dengan kata jamak, karena setiap 
orang yang berseteru memiliki kawanan 
yang membela, atau karena kata ganti jamak 
berlaku untuk dua orang, seperti disebut 
dalam firman Allah sss, “ketika mereka 
masuk menemui Dawud lalu dia terkejut 
karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata, 
“ Janganlah takut! (Kami) berdua sedang 
berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim 
kepada yang lain; maka berilah keputusan 
di antara kami secara adil dan janganlah 
menyimpang dari kebenaran serta tunjukilah 
kami ke jalan yang lurus.’’ (Shad: 22). 

JiUil : Unta jantan. 

<3* S : Yaitu kau tidak berhak mendapatkan 
diyat. 


HADITS KE-1089 

: jll 4JJl (j£?j £j>\ j» ^jo -VA\ 


«ULlil J5ul ij&-\ 

(Jl JJJlill cJ J Jail «AjuoI 

: j JJ&lj AUl 

: jll (Jll \4wai3 t2Li 3 iilil 

jL hJU VS 

^ oUT rv :a <*>!) 

Ya'la bin Umayyah m berkata, "Aku ikut 
perang dalam jaisy al-usrah 1 (Perang Tabuk) 
dan itu merupakan amalku yang paling 
berkesan dalam jiwaku. Saat itu aku memiliki 
orang bayaran, la tiba-tiba menyerang 
seseorang. Salah satu dari mereka menggigit 
jari lawannya, lalu yang digigit menarik 
jarinya hingga gigi serinya tanggal, la lalu 
menemui Nabi (mengadu). Namun, beliau 
tidak menerapkan diyat atau tebusan kepada 
salah satunya dan bersabda, 'Apa ia harus 
membiarkan jarinya ada dalam mulutmu 
untuk kau gigit hingga putus?' 

Orang itu berkata, 'Aku kira beliau bersabda, 
'Seperti unta jantan menggigit (maksudnya, 
tanpa ada belas kasihan)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persewaan" (37), Bab: 
Pelayan ketika mengikuti perang (5)) 

Penjelasan 

JLjr : Perang Tabuk, disebut ' usrah (sulit) 
karena Nabi % memobilisasi kaum muslimin 
untuk berperang di tengah kemarau panjang, 
di samping sudah dekat waktu panen, 
sehingga hal ini terasa berat bagi mereka, 
perang ini terjadi pada tahun 9 Hijriyah. 

: Perang ini. 

ji& : Yaitu merontokkan. 

1 Yaitu, Perang Tabuk. Disebut dengan jaisyul 'usrah karena 

Nabi jg mengajak para shahabat berangkat perang di 
tengah terik panas matahari, dan saat itu sedang musim 
buan. Mereka pun merasa sulit dan berat Perang Tabuk 
terjadi pada tahun 9 Hijriyah. 


660 



: Dengan menariknya, tsaniyyah adalah 
gigi seri, gigi seri ada empat; dua di atas dan 
dua di bawah. 

jiif : Nabi jgg tidak mewajibkan diyat 
ataupun qisas padanya. 

: Memakannya dengan ujung-ujung 
gigi- 


QISHASH GIGI DAN SEJENISNYA 

HADITS KE- 1090 

:<J13 - N*V 

Cl&A y* AjjU. iliS <dUU ^ 

‘fJuj Al ^i!l l£li t 

jiil ‘jtfiiiJu jjuiij ^ILc. Ai ^11 jiU 
Sl Atj Sf :e^U ^ {U «>«JI # j^i 
A' d 'd A' jj-wj \j \^1 m* jCj£s3 

jo\Ja aJI Al J^il \j Alfr Al 

A' d'd 

Jc |mm^I jl A' iUfr (jl :jLL^j ^Jl& Al 

Ai 

<->L 1 :>jj\11 MJJ-, o : ijbT 10 : j JjUJl 

(jflUi £,>lj 

Anas berkata, "Rubayyi— bibi Anas bin 
Malik— pernah mematahkan gigi seri budak 
dari kaum Anshar. Mereka minta qishas dan 
mendatangi Nabi %j$. Maka Nabi ^ menyuruh 
untuk mengqishashnya. Anas bin Nadhar— 
paman Anas bin Malik— berkata, 'Tidak, demi 
Allah, jangan engkau patahkan giginya, 
wahai Rasulullah/ Rasulullah ^ bersabda, 


'Wahai Anas, ketetapan (hukum) dari Allah 
adalah qishash/ Kaum Anshar pun kemudian 
merelakannya dan rela untuk menerima 
denda. Nabi ^ lantas bersabda, 'Sungguh, 
di antara hamba-hamba Allah itu ada orang 
yang apabila ia bersumpah atas nama Allah, 
Dia pasti akan mengabulkannya.'" 

(HR Bukhari, Kitab: "Tafsir Al-Our'an", Bab: 
Firman Allah, "Dan luka-luka (pun) ada 
qisasnya" (Al-Maidah 45) (6)) 

---Penjelasan 

t t*L ‘jL£=z Sl : Ini bukan penolakan 
terhadap hukum, tapi untuk menafikan 
kejadiannya, karena beliau memiliki 
kedekatan di sisi Allah, percaya pada karunia 
dan kelembutan-Nya, dan Ia tidak akan 
meruntuhkan harapan beliau, tapi memberi 
ilham. 

(‘j&\ : Mereka urung menuntut qisas 

terhadap Rubayyi. 

J $\ : Ganti rugi luka sebagai diyat, jamaknya 
urusy, sama seperti kata fils dan fulus. 

•j $ : Barrallahu qasamahu artinya Allah 
membenarkan sumpahnya. 


PERKARA YANG DAPAT 
MENYEBABKAN SEORANG MUSLIM 
BOLEH DIBUNUH 

HADITS KE-1091 

Oy*j jl 3 : J\i ojouA y A' 

S/ Alll A' 

s/i A' 315 Ai s/i sji S/ o i X 

& jjdi} tip AS13 J 3 & i -d&s 

Siui lUjiaigjai 


661 



(j-iill O? : JUl J y <->U T :oUj] 1 «_»\=S^ AV : j *J-^P-1) 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Rasulullah 
$5 bersabda: 'Darah seorang muslim yang 
telah bersaksi bahwa tiada llah baginya 
selain Allah dan aku adalah utusan-Nya tidak 
boleh ditumpahkan, kecuali dengan salah 
satu dari tiga perkara berikut; membunuh, 
berzina padahal ia telah menikah, dan orang 
yang meninggalkan agama (murtad), yang 
meninggalkan jamaah kaum muslimin." 

(HR Bukhari, Kitab: "Diyat (denda)" (87), Bab: 
Firman Allah, 1 'Jiwa (dibalas) dengan jiwa." 
(Al-Maidah:45) (6)) 

Penjelasan 

d&s isSiAj : Yaitu dengan salah satu dari 
tiga hal, huruf jar di sini terkait dengan hal, 
perkiraannya demikian; kecuali ia melakukan 
salah satu dari tiga hal, dengan demikian 
rangkaian kata ini menjadi pengecualian 
yang menghapus fungsi L sebelum untuk 
rangkaian kata berikutnya, selanjurnya 
sesuatu yang dikecualikan kemungkinan 
darah, sehingga perkiraannya demikian; 
tidak halal darah seorang muslim, kecuali 
jika darahnya melakukan salah satu dari tiga 
hal, atau kemungkinan dikecualikan dari kata 
, sehingga perkiraannya demikian; tidak 
halal darah seorang muslim, kecuali orang 
yang melakukan salah satu dari tiga hal, 
sehingga menjadi hal kata n $^ \ , dan ini 

boleh karena U4& adalah sifat 
yJ&L JL&t : Boleh membunuh suatu jiwa 
sebagai qisas karena membunuh jiwa lain 
secara semena-mena dan zalim, hak qisas 
khusus untuk wali korban saja, bukan yang 
lain, ia boleh membunuh orang yang wajib 
dihukum qisas, ba' pada kata j-iat untuk 
persamaan ( muqabalah ). 


44IJI3 : Orang yang sudah pernah menikah, 
mukallaf, dan merdeka. Kata ini disebut 
untuk lelaki dan perempuan, dengan syarat 
sudah pernah menikah dan berhubungan 
badan. 

$jll : Pezina halal dibunuh dengan rajam. Jika 
yang mengeksekusi bukan imam, menurut 
pendapat kuat Syafi’iyah, tidak ada qisas bagi 
pelaku, karena darah pelaku pembunuhan 
halal. 

oyU]vj : Keluar dari agama. 


DOSA ORANG YANG PERTAMA 
MEMBERI CONTOH PEMBUNUHAN 

HADITS KE-1092 

<4J L£> AUl iyuuj» 4A)1 

JaSsA :jiJUj 4JJI 4Jdl jjjij j 15 : jvS 

bi fS g|i jp. % di JJS 

jiAJl 'Ja jj! AJ Sf «1^5 

OljjLa f oT jii- i_jL N r«UwSll obS” V : j (JIjlivJl 

(ojjij <ulc- <bi\ 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Tidak satu pun jiwa yang 
terbunuh secara zalim melainkan anak 
Adam yang pertama ikut menanggung dosa 
penumpahan darah itu. Karena dialah orang 
pertama yang mencontohkan pembunuhan.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Penciptaan Adam dan keturunannya (1 )) 

---Penjelasan-- - 

J$t : Qabil, karena dia membunuh 
saudaranya, Habil. 

Jif : Bagian. 


662 



PERKARA PEMBUNUHAN ADALAH 
PERKARA YANG PERTAMA KAU 
DIBERI PUTUSAN PADA HARI KIAMAT 

HADITS KE- 1093 

udfr lili (jjfJ 4)1 ulfr - wr 

U jjl :jjuj aIIp Al J-* ^iJl jlJ 

gL#jJU jjvliJl 

fj» ijoUaSJI oL iA tjli jjl vjtS” A^ : j Ajfyi-t) 

(i-USJI 

Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan, Nabi 
M bersabda: "Perkara yang pertama kali akan 
diberi putusan di antara manusia (pada hari 
kiamat) ialah perkara darah (pembunuhan) ." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Ruqaq (kelembutan)" 
(81 ), Bab: Balasan pada hari kiamat (48)) 

Penjelasan 

»U5L U jjf : Yaitu yang terjadi 

di antara manusia di dunia. Makna hadits; 
permasalahan pertama yang diputuskan 
adalah persoalan terkait darah. 


PENGHARAMAN TEGAS ATAS 
PELANGGARAN TERHADAP DARAH, 
KEHORMATAN, DAN HARTA 

HADITS KE-1094 

4&1 (J,\ -VU 

fji jlJCUtfl oi ^UjJl :j\5 «jJUj 

ji+S' UjI aImJI ,jl>- 

jij #0*1)1 ji AjSli iijjl l 

**>,•**? , * , ,,, V • 

{ r*53 


jolfrl aJj*wjj 4Jl)l :Uld loA ^1 

i(J\5 <A**<«1 jAM AjI LjJ? C*^*<*9 

:wi llfe jJj jtl :j\3 jj :di i|«Ll ji JJJl 

A n .^ n .t. u n Aji \juJ 9 |»JlC’1 aUI 

(jli : jli :*uli HoLjl jljJl jUj 

lui» |Jl&l 4U1 :UA3 Ioa 

:UJj^cJl >!jjj jIuJl :J\I A***! jA*j A-4J1uu AjI 

J^l) OaA» JvS ja£ajlj«otj j#^£Co : jlS ^ 

| »Ssul& | 0^a n ?? l < yC’lj :J\$ A.%y»lj (amJI Jby 
Q i^A ^£sjJj {j \jj> j p^SLAji 

^s>l Un*; U >»3 ,.^suj tljjb 

O/AU *)/5LS» ci-AJU Sl «jllaJllfrl 

<4o1jl) 1 oAlJjl ( *Jui) *^1 olJj joJaJajo 

(>? ^ cfj' 5^*4 0' J*!® 

: Jjjb #^3 131 JU^ 5^1 Ax4u jO#U 

ciij jiSiJiS^fLj ^&\ &xi£ 

(^_li^l ijU VV ^cSjtill <— ’bS” M 


Abu Bakrah m meriwayatkan dari Nabi ^g, 
yang bersabda: "Waktu berputar seperti 
keadaan ketika Allah menciptakan langit dan 
bumi. Tahun terdiri dari 12 bulan. Empat di 
antaranya adalah bulan suci, tiga berurutan, 
yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, 
dan yang ke-empat adalah Rajab yang 
dinamai sebagai penghormatan terhadap 
suku Mudhar, yang terletak di antara bulan 
Jumadah (Tsaniyah) dan Sya'ban." 
Kemudian Nabi sH berkata, "Bulan apa ini?" 
Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang 


663 



lebih tahu." Mendengar jawaban itu, Nabi 
%% diam hingga kami sempat mengira beliau 
akan menyebutnya dengan nama yang 
lain. Nabi jgg berkata, "Bukankah sekarang 
bulan Dzulhijjah?" Kami menjawab, "Ya." 
Kemudian Nabi jg berkata, "Kota apa ini?" 
Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih tahu" Mendengar hal itu, Nabi ^ diam 
hingga kami sempat mengira beliau akan 
menyebutnya dengan nama yang lain. Nabi 
3 ^ berkata, "Bukankah ini kota Mekah." Kami 
menjawab, "Ya." Kemudian Nabi £jgj berkata, 
"Hari apa ini?" Kami menjawab, "Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih tahu." Nabi terdiam 
agak lama hingga kami sempat berpikir 
beliau akan memberinya nama lain. Lalu 
Nabi berkata, "Bukankah hari ini hari Nahr 
(penyembelihan)?" Kami menjawab, "Ya." 
Lalu Nabi bersabda: "Sungguh, darah, 
harta— Muhammad (salah satu perawi) 
mengatakan, 'Aku kira beliau juga 
mengatakan: dan kehormatan kalian— 

adalah suci satu sama lain seperti sucinya hari 
kalian ini, di kota kalian ini, di bulan kalian ini. 
Dan sungguh, kalian akan berjumpa dengan 
Rabb kalian, dan Dia akan menanyakan amal 
perbuatan kalian. 

Hati-hatil Jangan sampai kalian kembali 
menjadi orang-orang sesat sepeninggalku 
yang saling memenggal leher satu sama lain. 
Sudah menjadi kewajiban mereka yang hadir 
(di sini hari ini) untuk menyampaikan pesanku 
ini kepada mereka yang tidak hadir. Mungkin 
mereka yang tidak hadir lebih memahami 
(pesan ini) daripada mereka yang hadir 
pada saat ini.— Muhammad (perawi) ketika 
menyebutkan hadits ini selalu mengatakan, 
'Nabi Muhammad M benar'— Nabi 
kemudian berkata dua kali, "Bukankah telah 
aku sampaikan (pesan Allah ini)?" 

(H R. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Haji wada' (77)) 


Penjelasan 

: jlS danjimi artinya berkeliling di sekitar 
sesuatu dan kembali ke tempat semula. 
sjJujl ji : Disebut Dzulqa’dah karena saat itu 
perang dihentikan. 

j&J-l Ji : Disebut Dzulhijjah karena bulan ini 
adalah bulan haji. 

(jiJl : Disebut Muharram karena peperangan 
diharamkan pada bulan itu. 

4-4-j • Bulan Rajab disandingkan pada 
kabilah Mudhar karena kabilah ini sangat 
menjaga kesucian bulan Rajab, lebih dari 
kabilah-kabilah Arab lain, meski tak seorang 
Arab pun yang menghalalkan perang pada 
bulan ini. 

;idl J ^$\ : Maksudnya Makkah, alif dan lam 
pada kata ini untuk sesuatu yang sudah 
diketahui. 

: Maksudnya harta sebagian orang 
atas sebagian lain. 

\\j~ : Yaitu diri dan nasab 

kalian, karena kata ‘ardh disebut untuk jiwa 
dan nasab. 

lojb tji p£=> loi : Karena 

mereka meyakini tempat dan waktu yang 
disebut sangat diharamkan, tidak ada sedikit 
pun di antaranya yang dihalalkan. 

‘{Luj : Pada hari Kiamat. 


DENDA ATAS PEMBUNUHAN JANIN 
DAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK 
DISENGAJA 

HADITS KE-1095 

5' "jij* -V^o 

Jjli y* Ci 


664 



olill i J>&; Hiliri cJaji di&ul 

£jj (jjJl lijJj cJ li Is Igllaj 

^iajid tjjuj aJx- 4A)t ^0 -£iJl <Jl 

tij (JUl iiil jl jLfr \ 4 Jaj 3 U Xo 5^ 

A&l G t^frl (Ji" :cJt £<jJl ol^aJl 

dUi jii « jj^l Yj Y$ . jffaj 6^ Si 

# sli UjI :jjuj aIIc. Aji! jul Jiaj 

(«t#» V L 11 :vJJ' V' :<i LSjUyJi 4*>t) 

Abu Hurairah s® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 3 ® pernah memutuskan perkara 
antara dua wanita dari Bani Hudzail 2 
yang sedang berkelahi. Salah seorang 
melempar lawannya dengan batu dan 
mengenai perutnya padahal ia sedang 
hamil, hingga menyebabkan kematian 
anak yang dikandungnya. Lalu mereka 
mengadukan peristiwa itu kepada Nabi 
Beliau memutuskan hukuman (bagi wanita 
pembunuh) untuk membayar diyat janin 
dengan seorang hamba sahaya laki-laki atau 
perempuan. 

Lantas wali wanita yang menanggung (diyat) 
berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana 
saya harus menanggung orang yang belum 
bisa makan dan minum, bahkan belum bisa 
berbicara ataupun menjerit sama sekali? 
Bukankah hal itu dapat dikatagorikan sebagai 
kecelakaan yang tidak dapat dihindari?" Nabi 
;§! bersabda, "Orang ini teman paranormal 
(karena berbicara dengan bersajak seperti 
mantera dukun)" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Perdukunan (46)) 


2 Yaitu, Ummu Afifah bin Masruh (pembunuh), dan Malikah 
bin Uwaimir. 


Penjelasan 

sjk : Bagian putih pada wajah, kata ini disebut 
untuk tubuh secara keseluruhan, ini namanya 
menyebut sebagian untuk keseluruhan. 

Ssfjf : Badai untuk :jc. 

: Beliau memutuskan agar dia 
membayar budak. Wali si wanita tersebut 
adalah suaminya. 

f>f : Menanggung diyat, hutang, dan lainnya, 
kata ini mengikuti pola kata ta'iba, kata ini 
memerlukan obyek dengan penggandaan 
( gharrama ) dan alif ( aghrama ), artinya aku 
menjadikannya menanggung. 
j«£Lt : mengeluarkan suara keras saat lahir. 

: Dari kata buthlan. 

0t&5l & : Karena kata-katanya mirip 

seperti kata-kata para dukun. 


HADITS KE-1096 

gjfj 

Jlo ajI (Aj 'S’ aWI 

jju *j aJx. 4&I 

AjI ^ ■Aa. 'tf ’ A^i j\ X*£> 

Aj AjJjC- aUI 

(it^ll l jC>- v-Aj r 0 :oUjJl ul6* AV (SjUJI <>^>l) 

Hadits Mughirah bin Syu'bah. Umar m 
meriwayatkan bahwa ia pernah meminta 
pendapat mereka berdua dalam hal wanita 
yang menggugurkan janin. Mughirah pun 
mengatakan, "Nabi memutuskan dengan 
ghurrah; budak atau hamba sahaya." 
Muhammad bin Maslamah memberi 
kesaksian bahwa ia pernah menyaksikan 
Nabi memutuskan seperti itu." 


665 



(HR. Bukhari, Kitab: "Diyat (denda)" (87), Bab: 
Janin seorang wanita (25)) 

Penjelasan 

J&l : Mashdar amlasha, kadang kata ini 
memerlukan obyek, seperti amlashtu asy- 
syai’a, artinya aku menggelincirkan sesuatu 
hingga jatuh, dan kadang tidak memerlukan 
obyek, seperti amlasha asy-syai’u artinya 
sesuatu tergelincir dan jatuh. Aslashat al- 
amr’atu waladaha artinya seorang wanita 
melahirkan sebelum waktunya. Mashdar di 
sini disandingkan kepada fa'il-nya sementara 
maful-nya dibuang, maksudnya kewajiban 
bagi pelaku tindak kejahatan yang membuat 
janin seorang wanita keguguran. 

: Memutuskan. 

•jiiu : Huruf jar sebagai badai kuli min kuil, 
para ahli bahasa menjelaskan, ghurrah 
menurut orang Arab adalah sesuatu yang 
paling berharga, dan kata ghurrah di sini 
disebut untuk manusia, karena Allah 
menciptakan manusia dalam bentuk yang 
paling sempurna, sehingga manusia adalah 
makhluk yang paling berharga. 

: Hadir. 


666 



BAB 31 

HUDUD (HUKUMAN) 


HAD (HUKUMAN) MENCURI 
DAN BATASANNYA 

HADITS KE-1097 

o* <^4^* -vw 

j^}5 £}j d), «u :J\3 sjJu-j 
:JUJ «fal Jji vV 't M ^ *»>t) 

ijjLJIj jjLJIj 

Aisyah m meriwayatkan dari Nabi 5 S& beliau 
bersabda: 

"Tangan pencuri harus dipotong jika mencuri 
senilai seperempat dinar." 1 
(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidana" (86), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Laki-laki dan 
perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya " (13)) 

Penjelasan 

: Tangan pelaku pencurian dipotong 
terkait pencurian apapun. 

: Seperempat dinar emas. 


1 1 dinar = 4.25 gr emas 


HADITS KE-1098 

«U 4 I& 4A11 (jSfjjlfr 4i\ jlt -'•‘'A 
^ (3 jL*i Jj 4J0l ^*JaJ :J\3 

:JV«J -il Jjl <_Aj W i_>bS” AT 

(Wjoi ijAiii «jUij ojUij 

Abdullah bin Umar ® berkata, "Rasulullah 
^ memotong tangan pencuri karena mencuri 
perisai yang harganya tiga dirham." 2 
(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidana" (86), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Laki-laki dan 
perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya "( 13)) 

- Penjelasan 

££> : Memerintahkan memotong tangan 
pencuri, dengan membuat maful. 

& : Maksudnya dalam pencurian. 

: Perisai, disebut mijann karena perisai 
menutupi orang yang membawanya. 


2 1 dirham = ± Rp 33.000,00 


667 



HADITS KE-1099 

%i\ *g\ ££> -VW 

4*d£#M ; jjwiJ iJjLJl 4JJI f j»} : Jll ijJUj 4Jl£> 
o JO ^kisS J^sM J [/^3 
(jjli |J lij Ojt-Jl jyJ v i_jbf AT : j <£, UJI 

Abu Hurairah ssgs meriwayatkan dari Nabi jg, 
beliau bersabda: "Allah melaknat pencuri. 
Yang mencuri telur sehingga tangannya 
dipotong, dan ia mencuri tali sehingga 
tangannya dipotong." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidana" (86), 
Bab: Melaknat pencuri (7)) 


HUKUM POTONG TANGAN 
BERLAKU BAGI BANGSAWAN DAN 
ORANG BIASA, SERTA LARANGAN 
MENGADAKAN PEMBELAAN DALAM 
HUDUD 


HADITS KE-1100 


5\ <u4Lc. ib\ sjS\b -w* 

JUj uzAjv» Sl^Ji 

4jjl 4LUl |>A ^ SU 

tJjj ^oj :}J)UI 

aJa AUl 4JJl 

^ : (qJLm«3 aJlp 4>i 4JJl Jj-jj jul 

UjI : JlS p tCJai-vU j»\S jUj 4AJ) ijjLi- fro 5S- 

jifc* (jjdi li) jLgil jjjJl (ilL&l 

IjilSl (jjk/ lilj «JSy 

j,, / S J ^ i ' j* 

-Uj£ AJLjI ilklS jl J) 4 Jl)I |»j|3 VAS!-! aJl& 


UbJu cJda.ai «cJ^l 


(oM J*t ^ ^ »t r.USl ^ lSjUJI a^>\) 

Aisyah gg meriwayatkan bahwa orang-orang 
Ouraisy sedang menghadapi persoalan 
yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang 
wanita suku Makhzum yang mencuri. Mereka 
berkata, "Siapa yang mau merundingkan 
masalah ini kepada Rasulullah jg?" 
Sebagian mereka berkata, "Hanya Usamah 
bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah jg 
yang berani menghadap beliau." Usamah 
pun menyampaikan masalah tersebut lalu 
Rasulullah M bersabda, "Apakah kamu 
meminta keringanan atas pelanggaran 
terhadap aturan Allah?" Kemudian beliau 
berdiri menyampaikan khotbah lalu 
bersabda: 

"Penyebab orang-orang sebelum kalian 
binasa ialah karena bila ada orang dari 
kalangan terhormat mereka (pejabat, 
penguasa, tokoh masyarakat) mencuri, 
mereka membiarkannya. Dan apabila ada 
orang dari kalangan biasa dari mereka 
(rakyat jelata atau orang biasa) mencuri, 
mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi 
Allah, seandainya Fathimah binti Muhamamd 
mencuri, pasti akan kupotong tangannya." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Hadits AbuAI-Yaman (54)) 

Penjelasan 

: Membuat mereka sedih. 

< 5 ^: Berani. 

<Lf :Kecintaan. 

<iUi( : Mereka adalah Bani Israil. 
4>l pj : Dengan menyambung hamzah dan 
kadang memisah hamzah, kata ini dibuat 
untuk sumpah. 


668 



HUKUM RAJAM BAGI PEZINA YANG 
SUDAH BERSU AM l-ISTRI 

HADITS KE-1101 

dcu Al 'J»S> 

0 1*^31 a A C- (Jjjtj (««iwuaj 4jjl 

lidlftj liui^i £T Al jjif ll. 0^3 
fLy Alt Al Al jjij frj lililftjj 
j)l JUs (^1 t^M^li ojju IjLfrjj 

‘Al o\35* |k>j]l ajT isi U Al} :Jj\J jjJLj 
Al olsS* Cif4v^l3 Al l^jil Aajy 

tjtllil} ^ li^ ‘ j>j i>® jf 

J^'iji jii j? «fc£ii c^ii iSi 

b>" i>* v'? n : <i *■*->-') 

Umar bin Khatthab sss berkata, 
"Sesungguhnya Aliah telah mengutus 
Muhammad j$£ dengan kebenaran, Dia juga 
telah menurunkan Al-Kitab kepada beliau. Di 
antara yang diturunkan kepada beliau ialah 
ayat rajam. 3 Kita semua telah membaca, 
mempelajari dan memahaminya. Rasulullah 
telah melaksanakan hukuman rajam 
tersebut. Begitu juga kita telah melaksanakan 
hukum tersebut sepeninggal beliau. 

Aku khawatir, lama kelamaan akan ada 
orang yang mengatakan, "Di dalam Al- 
Qur*an kita tidak mendapati ayat tentang 
hukum rajam." Mereka pun tersesat karena 
meninggalkan suatu kewajiban yang telah 
Allah Ta'ala turunkan. Sungguh, hukum 
rajam dalam Kitab Allah adalah benar 


3 Bunyinya; 'Apabila seorang kakek atau nenek berzina, 
mal» rajamlah keduanya.' Lafal ayat rajam tersebut telah 
dihapus (mansukh) dari Al-Our'an, tapi hukumnya masih 
tetap berlaku. 


adanya, wajib diberlakukan atas laki-laki 
dan perempuan yang telah menikah yang 
melakukan perzinaan apabila ada bukti, ada 
kehamilan, dan ada pengakuan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum Pidancf' (86), 
Bab: Perajaman wanita hamil karena zina jika 
telah menikah (31)) 

Penjelasan 

pi-jll fcT: Yaitu &13 tS) U4IJI ^i\ (orang 

tua lelaki dan orang tua perempuan apabila 
keduanya berzina, maka rajamlah keduanya) 
lafal ayat ini dihapus namun hukumnya tetap 
berlaku. 

ji At <->& : Rajam benar adanya dalam 
kitab Allah, yaitu dalam firman-Nya, “ Dan 
para perempuan yang melakukan perbuatan 
keji di antara perempuan-perempuan kamu, 
hendaklah terhadap mereka ada empat orang 
saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). 
Apabila mereka telah memberi kesaksian, 
maka kurunglah mereka (perempuan itu) 
dalam rumah sampai mereka menemui 
ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan 
(yang lain) kepadanya." (An-Nisl': 15 ) Nabi 
M menjelaskan, bahwa yang dimaksud ayat 
ini adalah merajam pelaku perzinaan yang 
sudah pernah menikah sebelumnya, dan 
mendera pelaku perzinaan yang belum 
pernah menikah sebelumnya, disebutkan 
dalam Musnad Ahmad dari hadits Ubadah 
bin Shamit, ia berkata, "Suatu hari, (wahyu) 
diturunkan kepada Rasulullah kemudian 
setelah selesai menerima wahyu, beliau 
bersabda, ‘Ambillah (syariat) dariku, Allah 
telah memberikan jalan bagi mereka (pelaku 
perzinaan); orang yang sudah pernah 
menikah (berzina) dengan orang yang sudah 
pernah menikah, orang yang belum pernah 
menikah (berzina) dengan orang yang belum 
pernah menikah; orang yang sudah pernah 
menikah; didera seratus kali dan dirajam 
dengan batu, orang yang belum pernah 


669 



menikah; didera seratus kali dan dibuang 
selama setahun'.” 

: Orang yang pernah menikah dan ia 
sudah baligh serta berakal. 

c JlS iSj : Jika bukti perzinaan ada lengkap 
dengan syarat-syarat seperti yang disebutkan 
dalam fiqh. 

j 'M : Yaitu wanita yang tidak bersuami 

dan tidak punya tuan ditemukan dalam 
keadaan hamil, dan ia tidak menyebut 
pernikahan syubhat ataupun diperkosa. 

: Mengaku berzina dan terus mengakui 
perbuatan tersebut. 


ORANG YANG MENGAKU BERZINA 

HADITS KE-1102 

>5 3» ‘>£3 4 

jij pj,j 33)1 jij Jl 

^ : JVaS alSUd 

l^Ai so£# aJlc- 33j jU- tile 

' .iJI olco obl^ii Ayij Jp 
:JVl S :JVl Oyi iibf :JIaI fLj &Z 

aIIc- iJjl ^Jl juS :jll cJua*-l 

JIS 4j lyJbSI 

ojlkil iilJii Uli ‘jUUJU JUajI <£&j 
(uj3 

(tlyjnilj 

Abu Hurairah m berkata, "Ada seorang 
lelaki datang menemui Rasulullah ^ ketika 
beliau berada di Masjid. Laki-laki itu berkata, 


'Wahai Rasulullah, aku telah berzinai' Beliau 
pun berpaling dari laki-laki itu, hingga ia 
mengulanginya sampai empat kali. Setelah 
laki-laki itu mengakui sampai empat kali 
bahwa dirinya telah berzina, Rasulullah sg 
bertanya, 'Apa kamu gila?' la menjawab, 
'Tidak.' Beliau bertanya lagi kepadanya, 'Apa 
kamu sudah pernah menikah?' la menjawab, 
'Sudah.' Rasulullah pun bersabda kepada 
para shahabat, 'Bawa orang ini, kemudian 
rajamlah ial' 

Tabir berkata, 'Aku termasuk orang yang ikut 
merajamnya. Kami merajamnya di Mushalla. 
Ketika ia mulai merasakan sakitnya ditimpuk 
batu, ia kabur. (Kami pun mengejarnya) dan 
menangkapnya di dekat Harrah 4 , kemudian 
kami merajamnya lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hukum Pidand' (86), 
Bab: Orang gila laki-laki dan perempuan 
tidak dirajam (22)) 

Penjelasan 

oiiif : Apakah dia sudah menikah. 

: Tempat shalat Id atau shalat jenazah. 

«JJif Ui» : Ketika terkena lemparan batu 
dan merasa kesakitan hingga merasa resah. 
iji-L : Sebuah tempat penuh bebatuan hitam 
di pinggiran Madinah. 


HADITS KE-1103 

^ 'S} - ' vr 

tjalUj aJL£ &)l Jpi ^iJl (Jl 

f4A)t ul ^ =u Ulu *ill 4JJl Ujuiil :JUl 
:JIaS tilo iljl (<LLk>- pial 
JIas 4JJI C (J jiu <4JJl Ulu 

4 Sebuah daerah bebatuan hitam di pinggiran kota Madinah. 


670 



<UJl ^«0 

OJJ09\3 *a 3|/»U Jjd <ljJi jil £ U Lm£> 5® 
JaI 3 * cJLk ^lj oLii Ajloj <C^ 

C-Jjjoj au jL> jp 5i ^Lji 

^£**A> j,$«aJ1j ij^>pl t jJb *jj*i i\& (^Ij *j*\& 
i&iUMj aui :4Jdl o-UJ 

iSj ‘^»\c ^Lijiuj au •&>- (ILjI Jpjj «ILlfr Sj 

03jA&I (3^3 tlfrLwi Ijjb sl^al JL&l ^jwajI 

lf*/3 «c-i^c-li 

j^U Ja «-»t 11 :jjjJ-l vjbS* Al :j <jjUdl *»y»-0 
(<£ bj'c jJ-I LJ^iui !>U-J 

Abu Hurairah 5555 dan Zaid bin Khalid Al- 
Duhani meriwayatkan, ada seorang laki-laki 
datang menemui Nabi jgj dan berkata, "Saya 
bersumpah kepadamu dengan nama Allah, 
jatuhkan hukuman yang sesuai dengan Kitab 
Allah kepada kami." Lantas lawannya yang 
lebih faqih darinya berdiri dan berkata, "Ya, 
benar, putuskanlah di antara kami dengan 
Kitab Allah, dan perkenankan saya, wahai 
Rasulullah, untuk berbicara!" Nabi berkata, 
"Bicaralah!" la pun berbicara, "Anak saya 
menjadi pekerja orang ini, kemudian ia 
berzina dengan istrinya. Aku kemudian 
menebusnya dengan seratus ekor kambing 
dan satu pelayan. Aku lantas bertanya 
kepada beberapa orang ahli ilmu dan mereka 
memberitahukan kepadaku bahwa anakku 
harus didera seratus kali dan diasingkan 
selama setahun dan wanita ini harus dirajam " 
Nabi jg bersabda, "Demi Zat yang jiwaku ada 
di Tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan 
perkara di antara kalian berdua hukuman 
yang sesuai dengan (hukum) Allah. Seratus 
ekor kambing dan pelayan dikembalikan 
kepadamu, dan anakmu harus didera seratus 


kali serta diasingkan selama satu tahun. 
Dan engkau hai Unais, temuilah wanita itu 
dan tanyailah ia, jika ia mengakui maka 
rajamlah!" Wanita tersebut mengakuinya, 
Unais pun merajamnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum Pidand' (86), 
Bab: Apakah boleh seorang imam menyuruh 
seseorang untuk menegakkan hukuman 
ketika ia tidak ada (46)) 

Penjelasan 

siil 3jili : Aku bersumpah kepadamu dengan 
menyebut nama Allah. 

4>l <_As£su U& 6l$» NJ : Rangkaian kata 61$» 
pada posisi hal, syarat fi’il yang menjadi hal 
setelah Y} adalah disertai jJ atau Y) didahului 
fi'il yang dinafikan, seperti disebutkan dalam 
firman Allah ess , “Dan setiap ayat dari ayat- 
ayat Tuhan yang sampai kepada mereka 
(orang kafir), semuanya selalu diingkarinya.” 
(Al-An’am: 4) Mengingat syarat ha/pada kata- 
kata ini tidak ada, Ibnu Malik menyatakan, 
perkiraannya adalah demikian Y) Jlib! U 
oliii (aku tidak meminta kepadamu selain 
perbuatanmu), sehingga maknanya berbeda. 
Ibnu Atsir menyatakan, maknanya; aku 
meminta kepada-Mu dan bersumpah pada- 
Mu, angkatlah permohonan atau suaraku 
dengan mengabulkan doaku. Ibnu Malik 
menjelaskan dalam Syawdhidut Tawdhih, 
perkiraannya demikian; aku tidak meminta 
kepadamu selain berbuat Berdasarkan 
perkiraan Ibnu Malik di sini, syarat hal 
didapatkan setelah N). 

Sabda Nabi s!g, <iii maksudnya dengan 
hukum Allah. 

\Z~~6 : Pekerja. 

jif £ : melayani keluargaku. 

.66 ijlij : Demi hakZat yang jiwaku berada 

di tangan-Nya, bersama shillah dan a’id- 
nya menjadi muqsam bihi, sementara sr i5 
sebagai mubtada', .66 menempati mahal 


671 



khabar, ^ berkenaan dengan huruf jar dan 

jawab sumpah. 

ij 'fid- 1 : Maksudnya tertolak. 

plc : Maksudnya diusir hingga satu 

tahun. 

\'j£ fijit jfc icl : Temuilah dia untuk 
memutuskan perkara kepadanya, ughdu 
mengandung makna pergilah, karena 
orang Arab menggunakan kata rawah 
dan ghudhuw untuk makna pergi. Ruhtu 
ila fulan dan ghadawtu ila fulan, artinya 
aku pergi menemui fulan, kadang kata ini 
menggunakan jc untuk menunjukkan faedah 
isti'la'. 

: Apakah ia memaafkan lelaki yang 
menuduhnya berbuat zina atau tidak. 

$ : Apabila ia mengaku berzina. 


YAHUDI AHLI DZIMMAH DIRAJAM 
KARENA BERZINA 

HAD1TS KE-1104 

4jjl Ajjl — Wl 

<Ujl ^>0 AJJl 0^ 

JIa5 LS) « 1^13 j » a) 

3 <jj Us A«Jl& AWl AJJ! ^ 

jU'Jll I 4 I 3 51 ajjI ju& jui 

o-U 1X3 

<0 jul ‘IftJUO LaJ 1^1*3 \Ja ijii AjT 

VfcJ lili «OJ £Sji 3.JU Aftl JUfrj 

AjT 1^*3 <X*£ U jJL* :1^11a3 AaT 


aJlC. Aji* AlUl 

Jp \jj£ J>ji\ C0I33 AJJl Jufr j \3 

IfcJL) coI^aJI 

:JU; <UJ\ Jji <_>lj f"\ i_jb5" "V\ 

(pji>*Ljl US” Ajjijiu 

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah 
5 g§ lalu bercerita bahwa ada seorang laki-laki 
dari kalangan mereka dan seorang wanita 
berzina. Lalu Rasulullah bertanya kepada 
mereka, "Apa yang kalian dapatkan dalam 
kitab Taurat tentang permasalahan rajam?" 
Mereka menjawab, "Kami mempermalukan 
(membeberkan aib) mereka dan mencambuk 
mereka." 

Abdullah bin Salam berkata, "Kalian 
berdusta. Sungguh, dalam kitab Taurat ada 
hukuman rajam. Coba bawa kemari kitab 
Taurat!" Mereka pun membacanya secara 
seksama lalu salah seorang di antara mereka 
menutupkan tangannya pada ayat rajam, 
dan hanya membaca ayat sebelum dan 
sesudahnya saja. 

Kemudian Abdullah bin Salam berkata, 
"Coba kamu angkat tanganmu!" Orang itu 
pun mengangkat tangannya, dan ternyata 
ada ayat tentang rajam. Mereka pun 
berkata, "Dia benar, wahai Muhammad, di 
dalam Taurat ada ayat tentang rajam." Maka 
Rasulullah ^jjjj memerintahkan kedua orang 
yang berzina itu agar dirajam. 

Abdullah bin Umar berkata, "Dan kulihat 
laki-laki itu melindungi wanita tersebut agar 
terhindar dari lemparan batu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Mengenal Muhammad 
seperti mereka mengenal anak-anaknya 
sendiri." (26)) 


672 



Penjelasan 

pijll oli £ : Terkait hukum rajam. 

: Kami membuka segala aib mereka di 
hadapan banyak orang. 

££ jijl' d-ib* : Yaitu tertelungkup. 


HAD1TS KE- 1105 

«®Sl« jfr jji 4I1I oifr — ^^*0 

«J* $ £yi Jue- 

Jla :cJi JLaj : j\3 jilj aIIc- 4JJ1 <Ul 

: jlfl JUU jjiJl 

>_j\j f\ i_jUS” Al .-j 4j>-^i-i) 

Asy-Syaibani berkata, "Aku bertanya kepada 
Abdullah bin Abi Aufa, 'Pernahkah Rasulullah 
M merajam?' la menjawab, 'Pernah.' Aku 
bertanya lagi, 'Sebelum surat An-Nur 
diturunkan atau sesudahnya?' 5 la menjawab, 
'Aku tidak tahu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidanct' (86), 
Bab: Perajaman bagi orang yang telah 
menikah (21)) 

Penjelasan 

jp\ £jL : Maksudnya sebelum surah An- 
Nur diturunkan, maksudnya firman Allah, 
“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, 
deralah masing-masing dari keduanya 
seratus kali, dan janganlah rasa belas 


5 Maksudnya ialah ayat; "Perempuan yang berzina dan 
laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang 
dari keduanya seratus kali dera." (An-Nur: 2). Namun, 
dalil yang ada menunjukkan bahwa rajam mulai 
dilaksanakan setelah surat An-Nur turun. Sebab, An-Nur 
turun berkenaan dengan kasus berita bohong (HSditsatul 
Ifki) tahun IV, V, atau VI Hijriyah. Dan pelaksanaan rajam 
terjadi setelah itu. Sebab, Abu Hurairah ikut menyaksikan 
peristiwa itu, dan ia baru masuk islam pada tahun ke 
VII Hijriyah. Selain itu, Ibnu Abbas juga baru datang ke 
Madinah bersama ibunya pada tahun ke IX Hijriyah. 


kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, 
jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sebagian 
orang-orang yang beriman.” (An-NCtr: 2). Ini 
menunjukkan, rajam berlalu setelah surah 
An-Nur turun, karena surah ini tumn terkait 
peristiwa dusta pada tahun empat, lima, atau 
enam Hijriyah, sementara ketentuan rajam 
berlaku setelah itu, karena Abu Hurairah 
ada saat itu, Abu Hurairah sendiri masuk 
Islam pada tahun tujuh Hijriyah, sementara 
Ibnu Abbas baru datang bersama ibunya ke 
Madinah pada tahun sembilan Hijriyah. 


HAD1TS KE-1106 

j\3 :JVS iiifr 4&I Cs?j l±\ 

3 cij lol aIp &\ 

liALnllfl coj ju S/j tliUj 

jiij &ll}l cJj 01 P % 

QljH V* ^ U : j 

Abu Hurairah m berkota, "Nabi sg bersabda: 
'Dika seorang budak wanita berzina dan 
terbukti perzinaannya maka ia dihukum 
cambuk tanpa dicela dan dihinakan. 3ika 
berzina lagi maka dihukum cambuk tanpa 
dicela dan dihinakan, dan jika berzina lagi 
untuk ketiga kalinya maka juallah ia sekali 
pun dengan harga senilai sehelai rambut." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual budak yang berbuat zina (66)) 


673 



Penjelasan 

o«i» : Perbuatan zina wanita tersebut 
terbukti karena adanya bukti, kehamilan, 
atau pengakuan. 

S 5 : Tidak mencelanya karena berbuat 
zina setelah ia dihukum dera, karena hukum 
dera menghilangkan celaan. 

: Sebagai anjuran untuk menjual budak 
tersebut, maksudnya setelah dihukum had 
zina. 

: Ini dorongan yang ditekankan 
untuk menjual budak tersebut, adanya 
dibatasi dengan bulu, karena tali dari bulu 
paling banyak mereka gunakan. 


HADITS KE-1107 

jj—j 5 » # «U j j oj jJa 3 I 

coj bUiiSlI j 4&I aill 

C-oj 0} p Coj 

COj (*)l ju 

JU*1> vV U :(j 

Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid ^ 
meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah 
ditanya tentang hukum seorang budak 
wanita yang belum menikah yang berzina. 
Beliau menjawab, "Jika dia berzina maka 
cambuklah ia. Jika berzina lagi maka 
cambuklah ia. Dan jika berzina lagi maka 
juallah ia sekali pun hanya seharga seuntai 
tali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual budak yang berbuat zina ( 66 )) 

Penjelasan 

«5*Jl qc- : Tentang hukum budak wanita. 


pj : Karena ia menjaga diri dengan sifat 

'm- 

Uji-J : Setelah dihukum had. 

J&Z* % : Fa’il maknanya maful, yaitu tali 
yang dipintal dari bulu. Ini menunjukkan 
budak perempuan yang berbuat zina tidak 
ada nilainya. 


HUKUMAN BAGI PEMINUM KHAMER 

HADITS KE-1108 

: t)^ A 

1 1 Q <jjuj 

6 i"j' 

<-j\j i Al : j 

(iM, 

Anas m meriwayatkan, "Nabi pernah 
memukul peminum khamer dengan pelepah 
kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah 
mencambuknya sebanyak 40 kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum Pidana" ( 86 ), 
Bab: Mendera dengan pelepah dan sandal 
(4)) 

HADITS KE-1109 
«Ufr 4JJ1 u-JUp Q\ ^ ^ 

iJl cojli Jp \jS- pl|)l U : JlJ 

oU j) <ul3 c j^i-1 Co-Li Slt 3 

AAmA |*I. - j 4aJL£> 4JJ1 0' 

cjU AT .‘ij iSjUJI A^p-1) 

(J^b 


674 



Ali bin Abi Thalib m berkata, "Aku tidak 
merasa menyesal jika menegakkan hukuman 
atas seseorang lantas dia meninggal, kecuali 
terhadap peminum khamer. Sebab, andaikata 
ia meninggal, aku harus membayar diyatnya. 
Yang demikian itu karena Rasulullah ^ tidak 
pernah mencontohkannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum Pidand' (86), Bab: 
Mendera dengan pelepah dan sandal (4)) 

Penjelasan 

{sJS § : Yaitu aku sedih padanya. 

J&\ : Kecuali peminum khamar. 

: aku memberikan diyatnya pada yang 
berhak. 

lliS : Tidak menentukan ukuran had secara 
pasti. 


JUMLAH CAMBUKAN TA'ZIR 

HADITS KE-110 
0^ :<JIS ‘AJLfr 4&1 oS 'j) 

(3ji &£ Sl iJjJLj jJUj 

4Jd\ {j* jL>- Ofif yJLfi- 
<-Ai 1 1 obS" AT 

(*>% 


Abu Burdah berkata, Nabi jg bersabda, "Tidak 
boleh menjilid lebih dari sepuluh kali kecuali 
dalam had yang telah Allah tetapkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum Pidand' (86), 
Bab: Batasan hukuman ta'zir (42)) 

Penjelasan 

-Mpi s^ii Jy : oy zharaf, ia adalah sifat untuk 
mashdar yang dibuang, yaitu Sy 1%, 


mudhaf ilahi , J!lpl jamak yaitu lebih 

dari beberapa kali cambukan, seperti kata- 
kata; dharabtuhu 'asyrata aswath, artinya 
aku memukulnya dengan beberapa kali 
cambukan, alat ditempatkan dalam posisi 
pekerjaan dalam hal ini. 


HUKUMAN HAD ITU SEBAGAI 
PELEBUR DOSA BAGI PELAKUNYA 


HADITS KE-1111 


0' dJO) gUiili J^l jAj tlj Ju J $ *i 

AjU rtfr ijJlC' 4JJl 4JJ' 

Uli 4&U S/ O' Jp 0^ 

% Sj ijijS V> iji/3 

jp Jj o^ 45^" % 

Cyull ^ U*-! dUi ££ otil c4JJl 

0/t-* jtJ \JUJti «2J di «5 

<u3\p 0i5 ^£> »\ii ol ‘4&1 ‘4JJ' 

dUi Jp ollayCi 
yt IsjA»- c-Aj i—>bS” t :(_) tjjjUdl A^y.1) 


Ubadah bin Shamit m, seorang shahabat 
yang ikut Perang Badar dan baiat Aqabah, 
meriwayatkan bahwa ketika berada di 
tengah-tengah sekelompok shahabat, 
Rasulullah jgg bersabda: "Berbaiatlah kalian 
kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah 
dengan apa pun, tidak mencuri, tidak 
berzina, tidak membunuh anak-anak kalian. 


675 



tidak membuat kebohongan yang kalian 
ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, 
tidak bermaksiat dalam perkara yang 
ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang 
memenuhinya, ia mendapat pahalanya dari 
Allah. Barang siapa melanggar satu dari hal 
tersebut, ia dihukum di dunia dan itu menjadi 
kafarat (penebus dosa) baginya. Barang 
siapa melanggar satu dari hal tersebut 
kemudian Allah menutupinya maka urusannya 
terserah kepada Allah, Dia memaafkannya 
atau menyiksanya." 

Ubadah berkata, "Kami pun berbaiat kepada 
beliau atas hal itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abu Al-Yaman (11)) 

Penjelasan 

\j i? : Hadir dalam perang Badar, Ijju nashab 

karena fi’il I * £, bukan karena mafulflhL 
s&SJI iif jij : Jamak naqib, artinya pemuka, 
penjamin dan pemimpin kaum, mereka 
berjumlah duabelas orang. 

: Antara sepuluh hingga empatpuluh 
orang. 

IjliiS Slj : Anak-anak secara khusus 
disebut karena umumnya mereka inilah 
yang dibunuh karena takut miskin, atau 
kareria membunuh anak-anak lebih berdosa 
dari membunuh selain mereka, maksudnya 
mengubur hidup-hidup anak, ini adalah 
pembunuhan terburuk, atau tindakan ini 
memutuskan tali kekeluargaan, sehingga 
anak-anak lebih mendapat perhatian. 

: Dengan kebohongan yang 

mencengangkan orang yang mendengar 
karena sangat buruk, seperti tuduhan zina 
dan pembeberan aib. 

: Dari iftira, artinya kebohongan yang 
kalian buat-buat. 

^=4*' ow : Dari kalian sendiri (kalian 
buat-but sendiri), atau kebohongan yang 


berasal dari hati yang ada di dalam diri 
seseorang lalu ia perlihatkan dengan lisan, 
atau maknanya adalah janganlah kalian 
menuduhkan aib kepada orang secara 
langsung. 

& l^aiu % : Makruf adalah apa yang 
kebaikannya diketahui dari Nabi baik 
berupa perintah atau larangan. 

£j)' CiyS : Dihukum di dunia dengan 
hukum had. 


HADITS KE-1112 

J lAJLfr 41)1 » jijti — 

:J\3 dJDl 

tjC»' 

(^1^1 «j n :;Kyi A^i.1) 

Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Hewan itu 

perbuatannya tidak ada jaminannya 
(denda), sumur itu bila mencelakai tidak ada 
jaminannya, tambang itu bila mencelakai 
tidak ada jaminannya, dan harta rikaz (harta 
karun) zakatnya seperlima." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat' (86), Bab: Pada 
harta yang terpendam zakatnya seperlima 
(66)) 

Penjelasan 

: Hewan ternak, karena hewan tidak 
berbicara. 

j&- : Yaitu sia-sia dan tidak ditanggung. 
Harus diperkirakan adanya luka, karena 
jika hewan itu sendiri yang dinilai sia-sia, 
tentu tidak ada artinya. Maksudnya, ketika 
hewan terlepas lalu menubruk seseorang 
hingga menyebabkan luka, atau merusak 
harta benda, maka pemilik hewan tersebut 


676 



tidak menanggung ganti rugi. Namun jika 
hewan tersebut bersama si pemiliknya lalu 
merusak sesuatu, si pemilik harus mengganti 
kerusakan yang ditimbulkan hewan miliknya, 
baik pengrusakan terjadi pada malam 
maupun siang hari, baik si pemilik hewan 
tersebut menuntun, menunggangi, atau 
menggiring hewan tersebut, baik ia berstatus 
sebagai pemilik, pekerja, peminjam, ataupun 
perampas hewan tersebut, baik si hewan 
merusak barang dengan kaki depan, kaki 
belakang, gigi, ataupun ekor. 
jUlj : Sumur yang digali seseorang di tanah 
miliknya, atau di tanah tak bertuan, lalu ada 
orang jatuh ke dalam sumur tersebut, atau 
sumur runtuh menimpa orang yang disewa 
untuk menggali hingga ia tewas. Sementara 
jika ia menggali sumur di jalanan kaum 
muslimin atau di tanah milik orang lain 
tanpa izin, lalu ada orang mati di sumur itu, 
saat itu diyat ditanggung keluarga orang yang 
menggali sumur tersebut, sementara kafarat 
diambilkan dari harta milik orang yang 
menggali. Sementara jika korbannya bukan 
manusia, ganti rugi ditanggung orang yang 
menggali. 

: Ketika seseorang menggali tanah 
miliknya atau di jalan untuk mengeluarkan 
barang-barang tambang, lalu ada orang 
jatuh di galian tersebut, atau galian runtuh 
menimpa orang yang menggali. 

j j : Harta karun pendaman Jahiliyah. 
J-il» : Rikaz dihubungkan dengan barang 
tambang menunjukkan bahwa keduanya 
berbeda, dan zakat seperlima diwajibkan 
pada rikaz, bukan pada barang tambang. 


677 




BAB 32 

PUTUSAN HUKUM 


TERDAKWA HARUS DISUMPAH 
(UNTUK MENGELAKKAN DAKWAAN) 

HADITS KE-1113 

” NVP 

jjjl JkSj ilSjad 3. 

j| £$ *Uu^ jp £Uib 

4JI 4&I j j— J J\j £jl jul 

CJfcjJ jLftl^C-Ju ^liJl jjlaju jj :jju!y ^JLfr 

5p Uibft 15^5 ‘^b lijjfa jLjl|^5 j»j5 

l&j jS* jj ( AUl i Vfrij jJl 

aIIc. &\ ^9 ^Jl j 15 jjl jul 

4 II* </ juJl jp jidi 

T* jl Ojy*j r : ji-JbH V bT le : j ^>!) 

(^Lli L*5 pi'A.i 'j J4 *j 5 ol 

Ibnu Abbas a» meriwayatkan bahwa pernah 
ada dua orang wanita yang menjahit kulit 
di sebuah rumah atau di sebuah kamar. 
Lalu salah seorang dari mereka keluar 
dengan telapak tangan tertancap alat jahit, 
la pun menuduh temannya. Akhirnya hal itu 
dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas 
berkata, "Rasulullah jg bersabda, 'Andaikan 


semua pengaduan orang selalu diterima 
begitu saja maka akan hilang darah dan harta 
suatu kaum. Ingatkanlah ia kepada Allah 
dan bacakanlah kepadanya firman Allah: 
Sesungguhnya orang-orang yang menukar 
janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah 
mereka (Ali Imran: 77).'" Orang-orang pun 
mengingatkan perempuan itu dan ia pun 
mengakuinya. 

Kemudian Ibnu Abbas berkata, Nabi $5 
bersabda, "Sumpah diminta dari orang yang 
dituduh ." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: ' Tafsir " (65), Surat: Ali 
' Imran (3), Bab: Sesungguhnya orang-orang 
yang menukar janji (nya dengan) Allah dan 
sumpah-sumpah mereka dengan harga yang 
sedikit (3)) 

Penjelasan 

: Tempat yang terpisah dari rumah, 
li&jg : Alat pelubang sepatu, lalu si wanita 
ini menuduh wanita yang satunya telah 
menghilangkan alat tersebut. 

JADI J : Yaitu hanya berdasarkan 
laporan saja untuk memberlakukan hak 
terhadap orang lain di hadapan hakim. 

iUi CS 35 : Tentu pihak tertuduh tidak 
punya kesempatan untuk membela diri dan 


1 Orang yang tertuduh (terdakwa) diminta bersumpah untuk 
membela diri dari tuduhan tanpa bukti yang dialamatkan 
kepadanya. 


679 



harta. Sisi kesamaan dalam qiyas syarat ini; 
jika dakwaan semata dikabulkan, maka tidak 
ada bedanya darah, harta benda, dan lainnya. 
Sisi kebatilannya jelas; yaitu kezaliman. 

: Mereka menakuti wanita yang 
satunya (pihak tertuduh) agar tidak 
mengucapkan dan menyepelekan sumpah 
palsu. : Ia kemudian mengaku bahwa 
ia telah menghilangkan alat pelubang sepatu 
milik temannya tersebut. 

J-Hlt jc. oiJl : Yaitu jika tidak ada bukti 
untuk menangkal tuduhan yang diarahkan 
kepadanya. 


HUKUM DIPUTUSKAN BERDASARKAN 
LAHIRIYAHNYA 

HADITS KE-1114 

4JJl aIJu » p dooi- ->N\l 

4JJI 0^ ^3 4JJl ts^ 

oCj 4 <01 sjjuy ttl 

UI UjI :JliS «j^l 

<jaxJ c)I j Jjils tfLodM 

iL^3 i(iUja a) (3^ *0l 

\jb Ajdaj ^ 

ii jt 

,j ^ pjl (_»L \"\ IjJUii.t cjlsS” n :j tSjUyJl 

(aJ*j jbj Jtu 

Ummu Salamah, istri Nabi j§§, meriwayatkan 
dari Rasulullah bahwa beliau mendengar 
dari balik pintu rumah ada pertengkaran. Lalu 
beliau keluar menemui mereka kemudian 
bersabda: 


"Aku ini hanya manusia biasa dan 
sesungguhnya pertangkaran seringkali 
dilaporkan kepadaku. Bisa saja salah 
seorang di antara kalian lebih pandai 
bersilat lidah daripada yang lainnya, hingga 
aku menganggapnya benar kemudian 
memberikan putusan baginya sesuai 
pengakuannya itu. Maka, siapa yang aku 
putuskan menang dengan mengambil hak 
seorang muslim, itu sejatinya adalah potongan 
api neraka yang aku berikan kepadanya. 
Terserah padanya, mau mengambil atau 
meninggalkannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman-Kezaliman " 
(46), Bab: Dosa orang yang bersengketa 
dalam kebatilan dan ia mengetahuinya (16)) 

Penjelasan 

: Bilik tempat Ummu Salamah. 

’Ja U;j : Beliau menyampaikan kata-kata 
ini sebagai bantahan terhadap mereka yang 
menyatakan bahwa Rasul mengetahui hal 
gaib, sehingga mengetahui sisi batin segala 
sesuatu, tidak ada seorang pun yang teraniaya 
yang tidak ia ketahui, atau semacamnya. 
Beliau mengisyaratkan, posisi manusiawi 
mengharuskan beliau tidak mengetahui 
segala hal selain sisi lahir saja, mengingat 
beliau diciptakan sebagai makhluk yang tidak 
terhindar dari segala hal yang menghalangi 
hakikat segala sesuatu. Untuk itu, ketika 
beliau dibiarkan sesuai watak-watak umum 
manusia dan tidak diperkuat wahyu dari 
langit, saat itu beliau mengalami apa saja 
yang umumnya dialami manusia. 
eUL 23 ££& : Aku menangkan dia berdasarkan 
penjelasan yang aku dengar darinya. 

^131 & lilai : Sebagian dari neraka, maksudnya 
yang aku putuskan menang secara lahir 
namun tidak sesuai hakikat sebenarnya, maka 
apa ia dapatkan haram hukumnya, maka 
janganlah ia mengambil barang yang aku 
putuskan untuknya, karena pada akhirnya 


680 



akan berubah menjadi bagian dari neraka. 
Musabbab (bagian dari neraka) diposisikan 
sebagai sebab (apa yang diputuskan 
untuknya). 


PERISTIWA HINDUN BIN UTBAH 

HADITS KE-1115 

:cJl5 'Cps. cJj JOA 5' t SJS\B -\\\o 
Gl Oi Attl (J G 

oa»'! U S/l U 

cL a fe o U :JUl pJu S/ jAj 

cJj>2b 

» ^ (J 'M U? ' --oUidt oUT -w ^t) 

IaMjj l4~i£=u L> kAc- jJu ii-t 0' 5'jJJi 

Aisyah «3 meriwayatkan bahwa Hindun binti 
Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan 
adalah seorang suami yang pelit, la tidak 
memberi nafkah yang cukup kepadaku dan 
anakku, kecuali jika aku mengambil sebagian 
dari hartanya tanpa sepengetahuannya." 
Beliau bersabda, "Ambillah dan hartanya 
sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan 
juga anakmu." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Nafkah" (69), Bab -.Apabila 
suami tidak menafkahi istrinya maka boleh 
istri mengambil tanpa sepengetahuannya 
secukupnya dan juga anaknya (17)) 

Penjelasan 

Ji-j : Kikir disertai tamak. Syuhh 
lebih umum dari kikir, karena kikir hanya 
mencegah harta, sementara syuhh adalah 
kikir dalam segala hal. Ada yang menyatakan, 
syuhh adalah sifat yang melekat seperti watak, 
sementara kikir tidak melekat. 


AAjj iiCis-4 U ts ji- : Yaitu dari hartanya 
dengan cara yang patut. Ba' dalam 
boleh berkaitan dengan hal, maksudnya 
ambillah sebagian dari hartanya dalam 
kondisi memakan secara patut, atau dengan 
cara yang patut, sehingga ba’ di sini ba’ hai 


HADITS KE-1116 

:cJ\3 iljlc. US\p -wn 

U 4JJl J|^4 jJ G :cJ\3 Cijps- C-JO -UA OpL> 

JaI i* $ 

^ U jLj JaI IjJjj 

J*' 8 j* 6' 4^-1 jif ^ 

U :cJ\i 8^1) (jjJlj Uul} : jll 

J4® OW® -- G1 AUl J 

S/i »iji Si :j\i \2Jiic- aji oi 

Jift jSa <_Aj rr :jLai^ll u-SL> *vr :j 

(L»m 

Aisyah & berkata, "Suatu ketika Hindun 
binti Utbah datang seraya berkata, 'Wahai 
Rasulullah, dahulu tidak ada ahli bait di 
muka bumi ini yang paling aku sukai supaya 
dihinakan Allah selain ahli baitmu. Namun, 
sekarang tidak ada ahli bait di muka bumi 
ini yang paling aku cintai supaya dimuliakan 
Allah selain dari ahli baitmu.' 

Maka Rasulullah 3j§ bersabda, 'Demi Zat yang 
jiwaku di Tangan-Nya, mungkin kamu hendak 
mengatakan sesuatu yang lain?' 

Kemudian ia pun berkata, 'Wahai Rasulullah, 
sungguh, Abu Sufyan adalah suami yang 
bakhil. Apa aku berdosa jika memberi makan 


681 



keluarganyadarihartanya?'Beliaumenjawab, 
'Tidak, jika kamu menggunakannya dengan 
baik.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Tentang Hindun 
binti Utbah{ 23)) 

---Penjelasan 

Ite. : Tenda dari bulu atau wool, kata ini 
selanjutnya digunakan untuk rumah dalam 
bentuk apa saja. 

l&fj : Maksudnya, itu semua akan semakin 
meningkat dalam dirimu, iman dalam hatimu 
akan semakin kuat, sehingga cintamu kepada 
Rasulullah jj§ akan semakin meningkat, dan 
kebencianmu pada beliau akan semakin 
berkurang. 

illlL* : Yaitu kikir dan pelit. 

££ : Dosa. 

l\j i S : Maksudnya memberi makan. 

: Yaitu sesuai kebutuhan saja, tidak 

lebih. 


LARANGAN BANYAK TANYA, TIDAK 
MENUNAIKAN KEWAJIBAN, DAN 
MEMINTA YANG BUKAN HAKNYA 

HADITS KE-1117 

JgiJl JVi :JIS uu*«i -\\\S 

flsulfi. 'fj» Sill 51 aII J- i 

o^Sj (oU&j 

juii J 3 

(JlllteU»! 


Mughirah bin Syu'bah e» berkata, "Nabi 
bersabda: 'Sesungguhnya Allah 

mengharamkan kalian berbuat durhaka 
kepada ibu dan mengubur anak perempuan 
hidup-hidup. Menghalangi hak orang lain dan 
menuntut yang bukan haknya. Dia tidak suka 
jika kalian mengatakan 'katanya-katanya' 
(memberitakan setiap yang didengar), 
banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Mencari Pinjaman dan 
Melunasi L/fang" (43), Bab: Larangan menyia- 
nyiakan harta (19)) 

Penjelasan 

: Durhaka kepada ayah juga haram 
hukumnya, adanya ibu secara khusus disebut 
karena berbakti kepada ibu diprioritaskan 
atas berbakti kepada ayah dalam kasih sayang 
dan perlakuan lembut karena mereka lemah, 
ini namanya menyebut sesuatu secara khusus 
untuk menunjukkan keagungan posisinya, 
sfjy : Mengubur anak-anak perempuan 
hidup-hidup setelah dilahirkan. Orang-orang 
Jahiliyah melakukan hal ini karena tidak 
menyukai anak-anak perempuan. 

: Allah mengharamkan kalian mencegah 
kewajiban dan hak. 

0IS5 : Mabni kasrah, fi’il amar dari kata 
maksudnya Allah mengharamkan 
mengambil harta milik orang lain yang tidak 
halal, menolak atau mengambil pemberian 
orang. 

jlsj jrf : Kata-kata tiada guna yang 

dibicarakan. 

Jijin ij&j : Terkait ilmu untuk menguji atau 
mendebat, atau meminta-minta harta milik 
orang, atau menanyakan sesuatu yang tidak 
berguna. 

jdl : Berlebihan dalam membelanjakan 

harta, seperti bermewah-mewahan dalam 
makanan nikmat, pakaian yang bagus, 
menghias perabotan dan atap-atap rumah 


682 



dengan emas dan perak, karena ini semua 
memicu sikap dan watak keras. 


JIKA HAKIM BENAR ATAU KELIRU 

HADITS KE-1118 

jj»*) Aji «jdUJl 

lil : Jjjj |J iuij AJlfr 4JJ| 4JJI 

Ijjj «OE£l oli I p 

j>-\ aii l!a»>l jlj 

lil j»-t <->L f \ <_jbS” M : j 0 

(lki-i jt oUati 

Amru bin Ash m meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Rasulullah bersabda: 

"Jika seorang hakim berijtihad kemudian 
ijtihadnya benar maka ia mendapat dua 
pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad 
lantas ijtihadnya keliru maka ia mendapat 
satu pahala." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Berpegang Teguh 
terhadap Al-Cfur'an dan Sunnah" (96), Bab: 
Pahala seorang hakim apabila berijtihad baik 
benar ataupun salah (21 )) 

Penjelasan 

I&.\j p=>Z- tSj : Ketika hakim hendak 

memutuskan suatu perkara, saat itu ia 
berijtihad, karena putusan hukum baru ada 
setelah ijtihad, tidak boleh memutuskan 
hukum sebelum berijtihad menurut 
kesepakatan. Kemungkinan fa’ pada 
adalah fa’ penjelasan, bukan urutan. 

4>U>t p<. : Putusannya sesuai hukum Allah. 

il> : Pahala ijtihad dan tepat dalam 
memberikan keputusan. 


\% : Ketika hakim hendak 
memutuskan perkara lalu berijtihad, 
fei-l p : Putusan yang dijatuhkan tidak sesuai 
hukum Allah. 

ilS : Ia mendapat satu pahala; pahala 
berijtihad saja. 


HAKIM MAKRUH MEMUTUSKAN SAAT 
MARAH 

HADITS KE-1119 

5^ (Ji Aji (jjl -\M 

Cotj jjuol S 

2 jJ O j a 11& AJJl O cw ur 

jLjai jjbj ^= a ^' 5^^ 

Ja cjU W i_jbS" Vf :j (JJjUdl 

(Ot-ht jAj 

Diriwayatkan bahwa Abu Bakrah ia menulis 
surat untuk anaknya yang ketika itu berada 
di Sijistan yang isinya: Jangan engkau 
mengadili di antara dua orang ketika engkau 
marah. Sebab, aku mendengar Rasulullah 
bersabda, "Janganlah seorang memutuskan 
perkara antara dua orang ketika sedang 
marah 2 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum " (93), Bab: 
Apakah boleh seorang hakim memutuskan 
perkara atau memberi fatwa sedang ia 
dalam keadaan marah (13)) 


2 Sebab, marah dapat membuat seorang hakim salah ambil 
keputusan. Para fuqaha menganggap segala sesuatu yang 
dapat merubah pikiran seperti rasa lapar dan kenyang 
yang berlebihan, sakit, takut, gembira, kantuk, sedih, 
menahan hadats, dan segala yang terkait dengan hati 
hingga membuat seorang hakim tidak dapat menganalisis 
dengan sempurna adalah sama dengan marah. Dalam 
hadits hanya disebutkan marah karena rasa marah 
seringkali menguasai seseorang dan susah dikendalikan. 


683 



Penjelasan - - - 

: Salah satu kota Ajam, kota ini terletak 
di sebelah Karman sejauh 100 farsakh, 
melalui empatpuluh padang pasir yang tidak 
ada airnya, kota ini terletak di arah India. 
JUai : Memutuskan hukum. 

y,j : Amarah kadang membuat hakim 
melampaui kebenaran. Berdasarkan makna 
ini, fuqaha menilai apa saja yang menyebabkan 
perubahan fikiran, seperti lapar, terlalu 
kenyang, sakit yang menyakitkan, terlalu 
berlebihan, terlalu senang, mengantuk, gelisah, 
menahan hadats, dan apa saja yang berkenaan 
dengan hati yang menghalangi hakim untuk 
mencermati persoalan dengan benar. Nabi 
M hanya menyebut amarah karena sifat ini 
menguasai jiwa dan sulit dilawan. 


MEMBATALKAN HUKUM YANG SALAH 
DAN MENOLAK PERKARA YANG 
DIADA-ADAKAN 

HAD1TS KE-1120 

J Atll JIS :cJl! <aJ -W* 

jwJ U Ijj» Uy>l {y :jjuj aJLc- 4Jdl 

2, .. 

IjJ i_j\j o :^Lall or :,j <£,Udl A»p-l) 

Aisyah & berkata, "Rasulullah jg 
bersabda:"Barang siapa membuat perkara 
baru dalam urusan kami ini (agama) yang 
tidak ada perintahnya maka perkara itu 
tertolak." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perdamaian " (53), Bab: 
Mengadakan perdamaian dengan perjanjian 
yang curang (5)) 


Penjelasan- 

I Sjil £ : Dalam agama kami. 

U : Apa yang tidak terdapat di dalam 
AI-Qur’an ataupun Sunnah. 

: Ini namanya menyebut mashdar untuk 
isirn maful, maksudnya mardud (tertolak), 
artinya batil dan tidak sah. 


BEDA IJTIHAD 

HADITS KE-1121 

*31 “UC- &\ SJjJa £jl 
C-jlS* :J \y*£ jJUy A-JlC- 4Jdl 4jj| j 
jjb «UaOjI U4aU jUVjJal 

«tiLjb dl cJUi 

Jl tdUib C£z dl oJllj 

5 dL jp ojis 

‘U-Sd (^d>Ldb :Jui #\jj5>-li ojlS ^ 
ja ‘iui Sl cJ\il 

(JlJJuaJJ aj d) I 
JUs <Ul\ JjS «_<L t- :*L*iSll ijbS* 1' : (i lijtAyJ' **y»>l) 
(pLl. 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Rasulullah %% bersabda: "Ada 
dua orang wanita pergi dengan bayi masing- 
masing lalu datang serigala membawa kabur 
salah satu dari bayi itu. Maka salah seorang 
dari wanita itu berkata, Yang dibawa kabur 
serigala itu adalah anakmu./ Dan wanita 
lainnya berkata, 'Anakmu yang dibawa kabur 
serigala itu/ 


684 



Akhirnya, keduanya meminta keputusan 
kepada Nabi Dawud. Kemudian Nabi Dawud 
memutuskan bahwa bayi yang ada itu milik 
wanita yang lebih tua. Keduanya kemudian 
pergi menemui Nabi Sulaiman bin Dawud 
dan menceritakan peristiwa yang telah 
terjadi kepadanya. Sulaiman pun berkata, 
'Berikan pisau, akan aku potong bayi ini 
menjadi dua/ Wanita yang lebih muda 
berkata, 'Jangan kamu lakukan. Semoga 
Allah merahmatimu, anak itu miliknya/ Nabi 
Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu milik 
wanita yang lebih muda." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Kami karuniakan 
kepada Daud, Sulaiman" (40)) 

---Penjelasan 

aj : Anak yang selamat. 

uG&J : Untuk wanita yang lebih dua di antara 
keduanya, karena anak tersebut ada di 
tangannya, sementara wanita yang satunya 
tidak dapat menunjukkan bukti. 
Uylilj^^^rKalaSulaimanmelihatkesedihan 
wanita tersebut yang menunjukkan kasih 
sayangnya yang besar, tanpa memperdulikan 
pengakuan si wanita yang lebih tua, karena 
Sulaiman tahu wanita yang lebih muda lebih 
mendahulukan kehidupan si anak, tidak 
seperti wanita yang lebih tua. 


SUNAH MENDAMAIKAN DUA ORANG 
YANG BERSELISIH 

HADITS KE- 1122 

4JJ1 — NKf 

j&3i £jl\ ji*)! jij 


(jjJl aJ «JUa VJ>- Q 

<2)1* coJLAl UjI t^* oUii jJ- ijUill 
aJ JlSj lili* £Zi\ jJj 
jlil (Jl i\^j \ Aj 

4 j\S Sj U£j? :«dl tfd 

^^UJI :Jl3 ‘f 

\Jjw3J j Aj*a \ o j 111 fl >1 \^AA)\j I 

(OL-JI jil uli ot obT V :j A>^>!) 

Abu Hurairah as» berkata, "Nabi bersabda: 
'Seorang laki-laki membeli sebidang tanah 
dari orang lain kemudian ia menemukan 
sebuah guci berisi emas (di tanah yang 
dibelinya). Maka si pembeli tanah itu berkata, 
'Ambillah emas milikmu karena aku hanya 
membeli tanah dan bukan membeli emas/ 
Lalu si pemilik tanah berkata, 'Yang aku jual 
adalah tanah beserta isinya/ 

Akhirnya kedua orang itu meminta pendapat 
kepada seseorang. Orang yang dimintai 
pendapat itu berkata, 'Apa kalian berdua 
punya anak?' Laki-laki yang satu berkata, 
'Aku punya anak laki-laki/ Dan yang satunya 
lagi berkata, 'Aku punya anak perempuan/ 
Orang yang dimintai pendapat berkata, 
'Nikahkanlah anak laki-laki itu dengan 
anak perempuan itu, dan berilah nafkah 
untuk keduanya dari emas tadi, serta 
sedekahkanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf (60), Bab: 
Telah mencetitakan kepada kami Abu Al- 
Yaman (54)) 

Penjelasan 

Ijlic- : Disebutkan dalam Al-Qdm&s, ‘iqar 
adalah rumah, istana, atau reruntuhan 
rumah, bangunan tinggi, tanah, perabotan 
rumah, barang-barang yang hanya diganti 


685 



saat hari-hari raya dan kesempatan- 
kesempatan tertentu. Namun yang dimaksud 
' iqar di sini adalah rumah, 
p : Aku tidak membeli. 

% : Maksudnya jenis, artinya; apakah 

masing-masing dari kalian berdua punya 
anak? 

: Nikahkan anak lelakimu dengan anak 
perempuannya. 

: Kalian berdua dan orang yang kalian 
berdua tunjuk sebagai wakil hendaklah 
menafkahi. 

Ha Jp : Untuk suami-istri dari emas 
tersebut. 


686 



BAB 33 

BARANG TEMUAN 


HADITS KE-1123 

: jll tiift AUl JjJ doJj- -Wff 

4jjl 4JJ1 

l (J> >>| :JU3 1 XillU ' jfi. aILJ 

IfJ tiljLiLS *^!j tl^.' v Lg <jll <A. U <i 

<JaU jf <A^ j\ <2U # : (JiJI &*S :jlS 
lijll- VjSj «iilu :jV3 jWl AJUJ :jvl 
IaIaL jS*uj aji ijS 

U-UI i_) <_>U \f ijliL-ll >_jIx 5" i? :j ijJjliyJl *j^i-l) 

Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, "Ada 
seorang laki-laki menemui Rasulullah $3 lalu 
bertanya tentang barang temuan. Beliau 
menjawab, 'Kamu kenali tutup dan talinya 
kemudian umumkan selama satu tahun. 
Jika pemiliknya datang, maka berikan 
kepadanya. Namun, bila tidak ada yang 
datang maka itu menjadi kewenanganmu/ 
Orang itu bertanya lagi tentang hukum bila 
menemukan kambing yang tersesat. Beliau 
menjawab, 'Kambing itu milik kamu, atau 
saudaramu, atau serigala.' 

Lalu orang itu bertanya lagi tentang hukum 
bila menemukan unta. Beliau menjawab, 'Apa 


urusanmu dengannya, dia (unta itu) memiliki 
kantong air (yang berisi air) dan sepatu 
(kakinya), la bisa menemukan sumber air dan 
makan dari pepohonan hingga pemiliknya 
menemukannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengairi Tanaman " 
(42), Bab: Manusia dan hewan meminum air 
sungai {M)) 

Penjelasan 

‘*&M : Secara etimologi, luqathah adalah 
sesuatu yang dipungut. Menurut terminologi 
syariat, luqaihah adalah hak (suatu barang) 
yang hilang dan dimuliakan yang ditemukan, 
yang tidak disimpan dan kekuatannya bisa 
diatasi. 

liiUfi. : Wadah barang hilang. 

: Tali yang digunakan untuk mengikat 
wadahnya. Makna perintah mengenal wadah 
dan talinya agar diketahui apakah orang yang 
mengaku benar atau berdusta, juga agar tidak 
bercampur dengan harta milik orang yang 
menemukan. 

: Jika pemiliknya tidak datang, 
ctthi : Yaitu kau bisa memiliknya, ch 
nashab sebagai maful oleh /i 71 yang dibuang. 
uJj : Jika kau mengambil barang tersebut, 
lalu kau umumkan, namun pemiliknya tidak 
datang. 

d&Hj * : Pemilik barang tersebut jika datang. 


687 



ylllJ : Serigala akan memakannya jika 
kau membiarkannya dan pemiliknya tidak 
datang. 

$3 : Kata tanya pengingkaran, yaitu 

kenapa kau mengambil unta itu. 
lijUL : Padahal ia memiliki siqa', siqa' 
adalah perut unta, ketika unta menghampiri 
tempat air, ia minum hingga secukupnya 
hingga datang ke tempat air berikutnya, atau 
yang dimaksud siqa' adalah leher, karena 
ia datang ke tempat air lalu minum tanpa 
digiring pemiliknya, atau maksudnya adalah 
hewan yang paling tahan haus. 

: Sepatu. 

'J»h\ ;di : Dengan sepatu, unta kuat 
berjalan jauh, menempuh negeri-negeri nun 
jauh, mendatangi tempat-tempat air nun 
jauh, sehingga Nabi menyamakan unta 
seperti orang yang membawa air dan sepatu 
dalam perjalanan. 

dj ViVlb Ji : Hingga pemiliknya 

menemukannya. Maksudnya adalah larangan 
mengusik barang hilang, karena mengambil 
hanya dimaksudkan untuk menjaga barang 
tersebut hingga pemiliknya datang, mungkin 
menjaga barang itu sendiri, menjaga barang 
dan nilainya. Berbeda dengan unta yang tidak 
diperlu dijaga karena unta memiliki kekuatan 
dan pertahanan, serta diberi kemudahan 
Allah untuk mencari makan dan minum. 


HADITS KE-1124 

: j\l «aIc. -\Ntt 

CJJSfj 

4-1 x> &)l ^31 \^» c~o\i tjlLi 4 jU I 4-3 

«c«Jl p 'i! y* :JUai «jJuwj 

:jlii «&3l jlj iMji' : jul 


: JLal 4 £ajI p Yp- 

u9 ^1 

M J tlaalU JLi-lj Jj» i_jIj \* : titi, U' v r >hS' l® :j (jjjls-dl 

V 1 y ^ 

Ubay bin Ka'ab m berkata, "Pada zaman 
Nabi jgg, aku pernah menemukan sebuah 
bungkusan berisi uang seratus dinar. Aku pun 
menemui Nabi $jj dengan membawa barang 
tersebut (untuk menanyakannya) maka 
beliau berkata, 'Umumkanlah (agar diketahui 
orang) selama satu tahun.' 

Aku pun mengumumkannya selama satu 
tahun. Setelah itu, aku menemui beliau lagi 
dan beliau berkata, 'Umumkanlah selama satu 
tahun.' Aku pun kembali mengumumkannya 
selama satu tahun. Setelah itu, aku menemui 
beliau lagi dan beliau lagi-lagi berkata, 
'Umumkanlah selama satu tahun.' Aku 
pun mengumumkannya lagi selama satu 
tahun. Setelah itu, aku temui beliau untuk 
yang keempat kali lalu beliau berkata, 
'Kenali jumlah isinya dan bungkusan serta 
penutupnya. Bila pemiliknya datang, berikan 
padanya. Bila tidak maka nikmatilah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Barang temuan" (45), 
Bab: Bolehkah mengambil barang temuan 
dan tidak membiarkannya sia-sia sehingga 
tidak diambil oleh orang yang tidak berhak 
(40)) 

-Penjelasan 

Sj*- 1«5 : Aku mengumumkannya selama 
satu tahun, tapi aku tidak menemukan orang 
yang mengenali barang tersebut. 

: Jika pemiliknya tidak datang. 

: Ibnu Malik menjelaskan, dalam 
riwayat ini, jawaban h\ yang pertama 
dibuang, syarat oj yang kedua juga dibuang, 


688 



dan membuang ba' pada jawab syaratnya. 
Aslinya begini, 

H Oj3 tSijil s U- oj* (jika 

pemiliknya datang, ia mengambil barang 
hilang tersebut, dan jika ia tidak datang, 
gunakan barang tersebut). 


HARAM MEMERAH SUSU HEWAN 
TERNAK TANPA SEIZIN PEMILIKNYA 

HADITS KE-1125 

illjifr 4jjl dooi- 

D>^r *)! «|Ju^ 4»J»C< 4i)l 0^ 

<jl ^=>jS-\ C^\ Jjo iliU li-l 
aJo\a£ jjui-i jZ&sa asjJJL* <JJ3 

Sb 6j* ^ 

Ajib j^- 1 £j»U 0?^= 

Jo-t JLAU vJb^ ^oLA : «kiUI v bT 1« :j 4*>1) 

(oMji" 

Abdullah bin Umar S® meriwayatkan bahwa 
RasulullahSgber$abda:"3anganlahseseorang 
memerah susu hewan ternak orang lain tanpa 
seizinnya. Apakah seseorang dari kalian 
suka bila rumahnya didatangi lalu dirusak 
pintunya kemudian simpanan makanannya 
diambil. Karena sesungguhnya puting susu 
ternak mereka adalah makanan simpanan 
mereka maka janganlah seseorang memeras 
susu hewan ternak orang lain kecuali dengan 
izinnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Barang Temuan " (45), 
Bab: Hewan ternak seseorang tidak boleh 
diperah susunya kecuali dari izinnya (8)) 


Penjelasan 

k&S : Tempat penyimpanan susu. 

4 = 215 ?. : Tempat atau wadah untuk menyimpan 
susu. 

: Maksudnya susu. Nabi £gj 

menyamakan kantung-kantung susu hewan 
ternak dalam menyimpan susu untuk para 
pemiliknya, seperti lemari tempat orang yang 
menyimpan barang dan lainnya. 
iiiL % riiU iif J&4 '% : Ini melarang 
seorang muslim mengambil barang apapun 
milik muslim lain tanpa izinnya. Susu secara 
khusus disebut karena orang menyepelekan 
hal ini, sehingga dengan susu ini beliau 
mengingatkan barang-barang lain yang lebih 
bernilai. 


MENJAMU TAMU 

HADITS KE-1126 

Cjumi :J\$ L2>\ -N\?*\ 

5 , s’ ' J' , ^ 

1^0 g s u Di 

4Aib Diji $ (y* :Jbii <Uil 

fj^!3 ^ DfjS 6^ 

b b#j :j\3 

AjSb AibJyi} tiUJj :j\i Aibi jjJ/) 

5? «aJlc- dJJi a| 3J 5^" bi 

^4^ JJilliS (Ue^!5 

«UJU 0* (Jp* o\j r\ :<_oSll VA :j 4»- / i-l) 

Abu Syuraih Al-Adawi berkata, "Aku 
mendengar dengan kedua telingaku dan 


689 



melihat dengan kedua mataku ketika 
Rasulullah jgg bersabda: 

'Barang siapa beriman kepada Allah dan hari 
akhir hendaknya ia memuliakan tetangganya. 
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari 
akhir hendaknya ia memuliakan tamunya, 
dan menjamunya.'" 

la (Abu Syuraih) bertanya, "Apa yang 
dimaksud dengan menjamunya, wahai 
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu, 
menjamunya pada siang dan malam hari 
pertama ia datang. Dan jamuan tamu 
itu hingga tiga hari, selebihnya adalah 
sedekah bagi tamu tersebut. Dan barang 
siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 
hendaknya ia berkata yang baik atau diam." 
(HR. Bukhari, Kitab: * Adab >" (78), Bab: Barang 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir maka jangan menyakiti tetangganya 
(31)) 

- Penjelasan - 

& 5 A 4 . : Maf ul kedua untuk kata karena 
kata ini bermakna memberi, atau dengan 
membuat huruf jar, maksudnya; , 

ja'izah adalah pemberian, 
pd iSStf : pada hari pertama, atau tiga 
hari setelahnya, yang pertama lebih tepat. Al- 
Khaththabi menjelaskan, para hari pertama, 
tuan rumah berusaha sekuat tenaga menjamu 
tamu dan berbuat baik secara lebih, pada 
dua hari terakhir, tuan rumah menyuguhkan 
apa adanya, selanjutnya ketika sudah berlalu 
tiga hari, si tuan rumah telah menunaikan 
kewajiban. 

^iSi^_#:Ungkapkansedekahmengandung 
maksud agar dijauhi, karena umumnya orang 
merasa hina memakan sedekah. 

\jL jidS : Maksudnya, ketika seseorang 
hendak berbicara, hendaklah terlebih dulu 
berfikir. Jika ia tahu kata-kata yang akan ia 
ucapkan tidak menimbulkan kerusakan atau 


menyeret pada hal yang diharamkan atau 
makruh, silahkan berbicara, namun jika kata- 
katanya mubah, diam saat itu lebih selamat, 
agar hal mubah tidak menjurus pada yang 
haram atau makruh. 


HADITS KE-1127 

4A11 jj-Lj 5' «Ioa». -\\?V 

4 A 1 U 5^ cy* 

«aI iJj aJjjU- 

tiU i juu Ui aS* AiCJaJlj 

<jj& aJ Hj 

pljTj «_<U A» \^>\£ VA |£)Uw)l *»p-') 

Abu Syuraih Al-Ka'bi meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Barang siapa 
beriman kepada Allah dan hari akhir, 
hendaknya ia memuliakan tamunya dan 
menjamunya siang dan malam. Menjamu 
tamu itu selama tiga hari. Lebih dari itu 
adalah sedekah baginya, dan tidak halal 
seorang tamu tinggal (bertamu) hingga ia 
memberatkan tuan rumah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Memuliakan tamu dan melayaninya (85)) 

Penjelasan 

Cs& 6' : Bermukim. 

: Dari haraj, yaitu menyusahkan. 
Dari sabda ini dapat disimpulkan, ketika tuan 
rumah tidak keberatan, tamu boleh bertahan 
setelah tiga hari, misalkan tuan rumah 
menginginkan tamu untuk tetap bertahan, 
atau besar dugaan tamu bahwa tuan rumah 
tidak keberatan. 


690 



HADITS KE -1128 


Ul9 :J\i 2*JL & —NNTA 

S/ j»pu JjA^i Liij j*Ju ijj ijjl 

i^jj Ol :\j 5 jUi a 1$ <j£ Ul <UjJa> 
jpjub p jl3 tljJuSlI cAplU ( JLJj Uj |l£=J 
ciliail J»- |*4r? 

Ui r jJdkU ^Ui V L u :f )U»lt f' :j **j^) 

(*i\t JU j^-j 

Uqbah bin Amir m berkata, "Kami bertanya 
kepada Nabi 'Bila Anda mengutus kami 
lalu kami singgah di suatu kaum (kampung), 
namun mereka tidak melayani kami 
(memberikan hak tamu), apa pendapat Anda 
dalam masalah ini?* 

Beliau bersabda, 'Apabila kalian singgah di 
suatu kaum lalu kalian diperintahkan untuk 
mengambil sesuatu yang sudah seharusnya 
didapat sebagai tamu, maka terimalah. Bila 
mereka tidak menunaikannya, maka ambillah 
dari mereka sebatas hak tamu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Oishash orang yang terzalimi 
apabila mendapatkan harta orang yang 
menzaliminya (18)) 

Penjelasan 

S : Tidak menjamu kami. 

jUi* Ijiio : Ambillah sebagian dari 
harta mereka. Secara tekstual, perintah 
ini wajib, dimana jika mereka tidak mau 
menjamu tamu, sebagian harta mereka 
diambil secara paksa. 


691 




BAB 34 
JIHAD 


BOLEH MENYERANG DAERAH 
KAFIR YANG TELAH SAMPAI 
DAKWAH ISLAM KEPADA MEREKA, 
MESKIPUN TANPA PEMBERITAHUAN 

HADITS KE-1129 

&l 51 ‘Jlc. fiil alfr SM 

‘5jj£ jp j&j 

<JH5 jHii t g uji Jp jLls 

4)1 -ilfr ASiJj 6U>5 tjLjjjjlji 

^o^l <iUi 5^ 

t>* <i ^-* o* vV ' r l' : j tSjLwJ' *»y»-l) 

(l5Jj 

Ibnu Umar menuturkan, "Sesungguhnya 
Nabi $5 pernah menyerang suku Bani Al- 
Mushthaliq saat mereka sedang lalai, 
sedangkan ternak-ternak mereka sedang 
minum air. Lalu, beliau membunuh prajurit 
suku tersebut dan menawan anak keturunan 
mereka. Pada saat itu beliau mendapatkan 
Juwairiyah (sebagai tawanan). Abdullah bin 
Umar ® menceritakan kepadaku tentang 
riwayat ini dan saat itu dia termasuk salah 
seorang dari pasukan tersebut." 


(HR. Bukhari, Kitab: " Membebaskan Budak" 
(49), Bab: Orang Arab yang memiliki budak 
(13)) 

Penjelasan 

jitilil jg : Salah satu keturunan Khuza’ah, 
ia adalaih Musthaliq bin Sa'ad bin Amr bin 
Rabi'ah bin Harits bin Amr bin Amir. 

: Jamak ghar, artinya lengah, 
maksudnya mereka diserang saat lengah. 

js2S : Kelompok yang berbuat semena- 

mena. 

: Juwairiyah binti Harits bin Abu Dhirar 
bin Harits bin Malik bin Musthaliq, ayahnya 
adalah pemimpin kaum. Salah satu sumber 
menyebutkan, Juwairiyah menjadi jatah yang 
didapatkan Tsabit bin Qais, lalu Juwairiyah 
membeli kemerdekaan dirinya dengan 
cara diangsur, Rasulullah kemudian 
membayar biaya kemerdekaannya lalu 
menikahinya, setelah itu kaum muslimin 
melepaskan tawanan-tawanan wanita dari 
Bani Musthaliq karena berkah pernikahan 
Nabi jjjg dengan Juwairiyah, sehingga tidak 
seorang wanita pun yang diketahui lebih 
banyak membawa berkah bagi kaumnya, 
melebihi Juwairiyah. 


693 



PERINTAH UNTUK MEMPERMUDAH 
DAN TIDAK MENAKUT-NAKUTI 

HADITS KE- 1130 

aJlc- 4JJI ^]\ t is*j : j\3 oSJj 

:JUl jl ISUij $ oli- pSij 

\&jUS5j £tSj *I>1« 

(^l *ioy >_jL 1* :(5jUlt i— »bS” "VI : j (JjliOl <»-^i-!) 

(gMjjJI ifo. JJ Jl iU>j 

Abu Musa dan Muadz menceritakan dari Said 
bin Abu Burdah dari ayahnya, ia berkata, 
"Nabi ig mengutus kakeknya, alias Abu Musa 
dan Mu'adz ke Yaman dan beliau berpesan, 
'Hendaklah kalian mempermudah, jangan 
mempersulit, berilah kabar gembira jangan 
kalian jadikan manusia lari, dan bersatu 
padulah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (49), Bab: 
Abu Musa dan Mu'adz diutus ke Yaman 
sebelum haji Wada' (60)) 


gjJI t» <-A# W ijJbtM V' <>j£- 1) 

Ojlr^ ^ ^ ,JL, *J* 

Anas menuturkan bahwa Nabi bersabda, 
"Hendaklah kalian mempermudah dan 
jangan mempersulit. Berilah kabar gembira 
dan jangan kalian jadikan manusia lari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "llmi/' (3), Bab: Nabi m 
selalu memberi nasihat pada waktu yang 
tepat (U)) 

Penjelasan - 

iJJiSj : Fi'ilamar dari kata bisyarah, yaitu kabar 
baik, kebalikan dari nadzarah (peringatan). 
\jy& Slj : Yaitu sampaikan kabar gembira 
karunia Allah, pahala, karunia, dan luasnya 
rahmat Allah kepada orang-orang, atau 
kaum mukminin, jangan membuat mereka 
lari dengan menyebut hal-hal menakutkan 
dan ancaman. 


LARANGAN BERKHIANAT 


Penjelasan 

\^S : Dari kata yusr, artinya kalian berdua 
hendaklah mempermudah. 

Icj\£5j : Kalian berdua hendaklah seia-sekata 
dalam menentukan keputusan dan jangan 
berselisih, karena perselisihan di antara 
kalian berdua akan memicu perselisihan 
di antara para pengikut kalian berdua, 
imbasnya muncul permusuhan dan 
peperangan di antara mereka. 


HADITS KE- 1131 

Js. ijS\ t±4o*->vr\ 

1 Vj *! Vi !jl : ‘r^j 


HADITS KE-1132 

4JJ1 0 4A)I NW? 

a! jiliJl (Jjl : Jld juIc 

J? jS'i #jlc. olft : JlJuI £»Ca3| 

Jj-Ul (Jpju U v-A# " vaSft Sr»^ VA :J (5jVAyJl 


Ibnu Umar ® menceritakan bahwa Nabi 
bersabda, "Sesungguhnya akan dikibarkan 
bendera untuk para penghianat pada hari 
Kiamat kelak, dan dikatakan, 'Ini adalah 
bendera penghianatan fulan bin fulan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Manusia 
dipanggil dengan nama bapaknya (99)) 


694 



HADITS KE-1133 

{ . \f& 4jjl -U£- CoJ^~ WYT 

ojua» j£ :g j$\ft :J\I jij ^ &' 

4J OjjU AjalliM j»jJ J ^'O 
jjJJ jjUJ> ,Jl V U tf s?>M *»->») 

UUJb 

Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa 
Nabi bersabda, "Bagi setiap pengkhianat 
akan diberikan bendera pada hari qiyamat. 
Bendera itu ditegakkan pada hari Kiamat 
sehingga dapat dikenali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jizyah" (58), Bab: Dosa 
pengkhianat kepada orang baik dan orang 
jahat (22)) 


BOLEH MELAKUKAN TIPUDAYA 
DALAM PERANG 

HADITS KE-1134 

£gi)l (JVJ : JIS <4jjl .uc- > NT*i- 

0>l :pS . ij 4jjl J-i 

(ic-aj- 1 t-Aj \oV iAjJ-I <u\s£ 

Jabir bin Abdillah menuturkan bahwa Nabi 
jg bersabda, "Perang adalah tipu daya." 
(HR. Bukhari, Kitab: u Jihad' (56), Bab: Perang 
adalah tipu daya (157)) 


HADITS KE-1135 

JL1 : JIS «ilfr <0)1 Sjjji 

oji-l 4A)l 


Abu Hurairah $& berkata, "Nabi ^ 
mengistilahkan perang adalah tipu daya." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Perang 
adalah tipu daya (157)) 

Penjelasan 

Ini terjadi pada perang Khandaq kala Nu’aim 
binMas’uddikirimuntukmemecahpersatuan 
Quraisy, Ghathfan dan Yahudi. Demikian 
penuturan Al-Waqidi. Tipuan dalam perang 
bisa berupa tauriyah (menyebut sesuatu 
yang memiliki dua makna; makna dekat 
dan makna jauh. Makna dekat maksudnya 
makna yang langsung terlintas di fikiran 
namun bukan yang dimaksud, dan makna 
jauh maksudnya makna yang tidak terlintas 
dalam fikiran, dan inilah yang dimaksud, 
penerj.), jebakan, dan pelanggaran janji. Ini 
semua boleh dan dikecualikan dari nash- 
nash yang mengharamkan. An-Nawawi 
menuturkan, ulama sepakat, boleh menipu 
orang-orang kafir dalam perang sebisa 
mungkin, kecuali jika melanggar perjanjian 
atau jaminan aman, saat itu tidak boleh. 


MAKRUH BERHARAP BERTEMU 
DENGAN MUSUH DAN PERINTAH 
BERSABAR KETIKA BERTEMU 
DENGANNYA 

HADITS KE-1136 

#11 ojjji zj,\ 

tJjJJi t\2} lyuj : JIS jJLuj AUl 

lila 

(j JjJI «tol 'J >-»Vf \0l ®1 :j 

Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi 
bersabda, "Janganlah kalian mengharap 
bertemu musuh, namun jika kalian bertemu 


695 



mereka maka bersabarlah (teguhkan hati 
kalian)" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad’ (56), Bab: Jangan 
berangan-angan berhadapan dengan 
musuhmu (156)) 

Penjelasan - 

$u5 Sl : Salah satu dari dua ta’-nya dibuang, 

: Karena dengan bersabar, keteguhan 
akan tetap bertahan dan pertolongan 
diharapkan datang. 


HADITS KE-1137 

jlfr j \C& Jj' jlc- 

5' Ji 

<3{jJ <jP' 

cJU 

«jjdl \$ : jul ^$1 £ 

«Aiiiiii aii ijjuj 

: ijl5 jL> JMlp ajL t M o' 

UJnAjIj jljijil 

»laJ ^ i_jL \o1 : Aj^.1 o*\ ^J-i) 

Abdullah bin Abi Awfaa menulis surat kepada 
UmarbinUbaidahketikadiakeluarberperang 
untuk menghadapi kaum Al-Haruriyah. 
Maka aku membacakan surat itu ternyata 
di dalamnya berisi keterangan bahwa 
Rasulullah ^ pada sebagian kehidupan 
beliau saat berjumpa dengan musuh, beliau 
menunggu hingga matahari tergelincir 
kemudian beliau berdiri di hadapan manusia 
lalu bersabda, "Wahai sekalian manusia, 


janganlah kalian mengharapkan berjumpa 
dengan musuh akan tetapi mohonlah kepada 
Allah keselamatan. Dan apabila kalian telah 
berjumpa dengan musuh maka bersabarlah 
dan ketahuilah bahwa surga itu terletak di 
bawah bayang-bayang pedang." Kemudian 
Beliau berdoa: "Allahumma Munzilal Kitab, 
Wamujriyas Sahdb, Wahazimil Ahzab, 
Ihzimhum Wanshurnd 'Alaihim (Ya Allah, 
Yang Menurunkan Kitab, Yang Menggiring 
awan, Yang Menghancurkan pasukan 
sekutu, hancurkanlah mereka dan tolonglah 
kami menghadapi mereka)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad * (56), Bab: Jangan 
berangan-angan berhadapan dengan 
musuhmu (1 56)) 

Penjelasan 

JLllll oJU : hingga matahari condong dari 
garis tengah langit. 

|^I5 Sl : salah satu dari dua ta’-nya dibuang. 
Jika Anda mengatakan; mengharap bertemu 
musuh adalah jihad, dan jihad adalah 
ketaatan, lantas bagaimana menjalankan 
ketaatan dilarang? jawab; siapapun 
tidak tahu resikonya, atau larangan ini 
mengisyaratkan mengharap bertemu musuh 
mengandung salah satu bentuk sikap ujub, 
mengandalkan diri, percaya pada kekuatan 
diri, dan kurang memperhitungkan musuh. 
Selain itu, mengharap mati syahid tidak 
harus mengharap bertemu musuh. 

&UJ1 si» Ijiij : Dari ketakutan-ketakutan 
yang di antaranya bertemu musuh, ini sama 
seperti memohon selamat dari berbagai 
fitnah. Ash-Shiddiq Al-Akbar, Abu Bakar 
r.a. berkata, "Sungguh, bahwa aku selamat 
lalu bersyukur, itu lebih baik dari pada aku 
tertimpa musibah lalu aku bersabar.” 

: Maka teguhlah kalian, jangan 
menampakkan kepedihan terhadap apapun 
yang menimpa. Sabar dalam perang adalah 
menyembunyikanapapunyangmenyakitkan 


696 



tanpa menunjukkan keluh kesah, inilah yang 
disebut kesabaran yang baik. 

JjU : Al-Furqan (Al-Qur’an), atau 
seluruh ldtab-kitab samawi. 

: Yang menurunkan hujan atas 

kuasa-Nya. 

jglij : Mengalahkan persatuan para 
sekutu. Ini mengisyaratkan hanya Allah 
semata yang memberikan pertolongan dan 
mengalahkan para musuh bersekutu yang 
bersatu. 


HARAM MEMBUNUH WANITA 
DAN ANAK-ANAK DALAM PERANG 


HAD1TS KE-1138 


411 olc \\rA 

.fLj aJp Al j* J 

A-lfr 4)1 4)1 Jj-jj Ji==ull 

jLJdlj $L4J1 

(j Jd UY i-AlS* O 

(V>1 


BOLEH MEMBUNUH WANITA 
DAN ANAK-ANAK DALAM 
PERSEMBUNYIAN SAAT PENYERBUAN, 
BUKAN DENGAN SENGAJA 

HADITS KE-1139 

£gi)l : J\3 c*juo)I 

^ 4JJl 

{j* ol*4$ jlSll JaI 

f&S p* : J'* 

Oj^aj jIjII JaI <_>l? U*t o)bS* oT : j *»^>-i) 

(tSjljjllj oUj)' 

Ash-Sha'bu bin 3atsamah menuturkan, "Nabi 
sg berjalan melewatiku di Al-Abwa' atau 
di Waddan. Beliau ditanya tentang kaum 
musyrikin penduduk suatu negeri yang 
diserbu lalu para wanita dan anak keturunan 
mereka terbunuh. Beliau menjawab, 'Mereka 
termasuk dari golongan mereka (musyrikin 
yang berhak diperangi).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Penduduk di suatu wilayah diserang pada 
waktu malam, kemudian istri-istri dan anak- 
anak mereka terbunuh (146)) 


Abduilah bin Umar mengabarkan bahwa 
ada seorang wanita yang ditemukan (dalam 
keadaan terbunuh) di sebagian peperangan 
Nabi maka Rasulullah #5 mengingkari 
pembunuhan terhadap wanita dan anak- 
anak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Membunuh anak kecil dalam perang (147)) 


Penjelasan 

: Salah satu bilangan Madinah, terletak 
sejauh duapuluh tiga mil dengan Juhfah dari 
arah Madinah, disebut abwcC karena aliran- 
aliran air bertahan di sana. 

OlajA : Sebuah perkampungan sejauh delapan 
mil dari Abwa\ perkampungan ini juga 
termasuk salah satu bilangan Madinah. 

^5)1 jil : Orang-orang yang memerangi kaum 
muslimin. 

: Mereka disergap pada malam hari 
sehingga mana lelaki dan mana perempuan 
tidak bisa dibedakan. 


697 



: Para wanita dan anak-anak. 

(44 : Termasuk orang-orang musyrik yang 
memerangi kaum muslimin. Maksudnya 
bukan membolehkan membunuh mereka 
secara sengaja, tapi maksudnya jika para 
lelaki tidak bisa dibunuh tanpa membunuh 
mereka ini, mereka harus dibunuh. 


BOLEH MEMOTONG DAN MEMBAKAR 
POHON ORANG KAFIR 

HAD1TS KE-1140 

g 4)1 J* 

jl iiJ U) (iJjO «ojjjill 

(4)1 jiU3 \^JjJ>l jp lljll 

't "'t : j (jljUyJl A^J-t) 

Ibnu Umar mengabarkan bahwa Rasulullah 
membakar pepohonan kurma Bani Nadlir dan 
juga memotongnya, yakni Al-Buwairah 1 , maka 
AllahTa'ala pun menurunkan ayat, "Pepohonan 
(kurma) yang telah kalian tebang atau yang 
kalian biarkan berdiri tegak di atas pokoknya 
adalah atas dasar izin dari Allah (Al-Hasyr: 5) 
(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad' (56), Bab: 
Peristiwa Bani Nadhir (14)) 

- — Penjelasan 

££jji : Maksudnya menebang pohon-pohon. 
Ini membolehkan menebang dan membakar 
pohon-pohon milik orang-orang kafir. 

: Tempat pohon-pohon kurma milik 
Bani Nadhir di dekat Madinah. 

1 Kawasan pohon kurma milik Bani Nadhir, dekat kota 
Madinah Al-Munawwaroh. 


j~) j* : Al-Linah adalah jenis-jenis kurma 
yang semuanya adalah kurma ajwah. 
Pendapat lain menyebut; al-linah adalah 
pohon kurma terbaik. Yang lain menyatakan, 
seluruh pohon kurma disebut al-linah, dan 
di Madinah terdapat 120 jenis pohon kurma, 
jfo : Yaitu menebang atau membiarkan 
pohon-pohon kurma sepenuhnya 
berdasarkan kehendak Allah. 


HALAL MAKAN GHANIMAH 
(RAMPASAN PERANG) HANYA 
KHUSUS UNTUK UMAT MUHAMMAD 

HADITS KE-1141 

:jl3 tilfr 4)1 Sjjji 

:fJuj 4)1 411 jjlj JVJ 

<j\Xa jaj JUl ^a 

4 6 ' j*j 

1>1 S/j pj Jl S/j 

tljai liiS/j jla£u jij oUi>- jl llit ^j^iil, 
JUi Ja Lj^SJI ‘ _/i*il SiUtf £>jlJl ja UJi 
«jj^U U j Jjjiti tiUl jlii 

<4^ 4)1 jci (J3- C~Ljt3 lL ic 
jJi l^l^lS) (jllll ,Jju) 

»*i/jkfr jl^sa-3 51 : jlil ‘\ 4 liiaj 

: jlB oJUi j4j 4 C-Sjil iJLJ jT 

jl «4 cijIS til£LLi JjjJLll 

J Jjiill j»S=u3 : jul AjSli 

(lij^ji t-JkaJl {ja VpL> q*j\j 


698 



Uijub ^\j \5J J>.| ju jliJl 

V2J l$U-\i 

Jji v-»U A jjiy wkT ®Y y 

(pjliijl p£=J cJU-t jjLy Ajlc. AUl ^-9 

Abu Hurairah w menuturkan bahwa 
Rasulullah $gj bersabda, "Ada seorang nabi di 
antara para nabi yang berperang lalu berkata 
kepada kaumnya, 'Janganlah mengikuti aku 
seseorang yang baru saja menikahi wanita 
sedangkan dia hendak menyetubuhinya 
karena dia belum menyetubuhinya (sejak 
malam pertama), dan jangan pula seseorang 
yang membangun rumah-rumah sedang 
dia belum memasang atap-atapnya, dan 
jangan pula seseorang yang membeli seekor 
kambing atau seekor unta yang bunting 
sedang dia menanti-nanti hewan itu beranak.' 
Maka nabi tersebut berperang dan ketika 
sudah hampir mendekati suatu kampung 
datang waktu shalat Ashar atau sekitar waktu 
itu lalu nabi itu berkata kepada matahari, 
'Kamu adalah hamba yang diperintah begitu 
juga aku hamba yang diperintah. Ya Allah, 
tahanlah matahari ini untuk kami. Maka 
matahari itu tertahan (berhenti beredar) 
hingga Allah memberikan kemenangan 
kepada nabi tersebut. Kemudian nabi tersebut 
mengumpulkan ghanimah lalu tak lama 
kemudian datanglah api untuk memakan 
(menghanguskannya), namun api itu tidak 
dapat memakannya. Maka nabi tersebut 
berkata, 'Sungguh di antara kalian ada 
yang berkhiyanat (mencuri ghanimah) untuk 
itu hendaklah dari setiap suku ada seorang 
yang berbaiat kepadaku.' Maka ada tangan 
seorang laki-laki yang melekat (berjabatan 
tangan) dengan tangan nabi tersebut lalu 
nabi tersebut berkata, 'Di kalangan sukumu 
ada orang yang mencuri ghanimah maka 
hendaklah suku kamu berbaiat kepadaku.' 


Maka tangan dua atau tiga orang laki- 
laki suku itu berjabatan tangan dengan 
tangan nabi tersebut lalu nabi tersebut 
berkata, 'Di kalangan sukumu ada orang 
yang mencuri ghanimah/ Maka mereka 
datang dengan membawa emas sebesar 
kepala sapi lalu meletakkannya. Kemudian 
datanglah api lalu menghanguskannya. 
Kemudian Allah menghalalkan ghanimah 
untuk kita karena Allah melihat kelemahan 
dan ketidak mampuan kita sehingga Dia 
menghalalkannya untuk kita." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Sabda Nabi jSg: "Dihalalkan ghanimah 
bagi kalian." (8)) 

Penjelasan 

\£ : Maksudnya bermaksud berperang. 

: Menikahi seorang wanita. 

: Menggauli istri. 

ow ^3 : Sementara ia belum menggauli 
istrinya, karena umumnya hati si lelaki 
selalu terpaut dengan istrinya, sehingga 
mengganggu ketaatan yang tengah ia jalani, 
dan mungkin saja seluruh anggota tubuhnya 
lemah, berbeda halnya jika ia sudah 
menggauli istrinya. 

Ult tSjli : Maksudnya membeli kambing- 
kambing bunting. 

olils. : Jamak khalfah, yaitu unta bunting, 
dan kadang kata ini disebut untuk selain unta. 
UoSj : Mashdar dari kata walada yalidu 
waladan wa diladatan, maksudnya jangan 
sampai hati mereka memikirkan untuk 
menuntaskan pekerjaan yang mereka 
tinggalkan. 

S$U> : Yaitu waktu shalat ashar. 
ijyb di! : Diperintahkan untuk terbenam. 
jj ib rfj : Aku pun diperintah shalat atau 
berperang sebelum matahari terbenam. 


699 



: Yaitu dikembalikan ke atas, atau 
berhenti bergerak, atau bergerak lamban. 

: Mencuri sebagian dari harta rampasan 
perang. Al-Allamah Ibnu Hajar menjelaskan, 
jika ada seseorang yang tangannya melekat, 
berarti dia telah mencuri harta rampasan 
perang, itulah tanda yang dijadikan Allah. 
Yusya’ diberi ilham seperti itu. Yusya' 
kemudian memanggil mereka untuk berbaiat 
hingga tanda tersebut terlihat. 

U Jiil Jif : Khusus untuk kita, dan ini 
bermula sejak perang Badar. 


AL-ANFAL (GHANIMAH HASIL 
RAMPASAN PERANG) 

HADITS KE-1142 

4U I Jj-jj 5» i j+ £ ' 

J*® j < lJu C- 



JskJl L&J* #v : (i 

(u<,.. L .il C)\ Jp 

Ibnu Umar menuturkan bahwa Nabi -pernah 
mengirim suatu pasukan ke negeri Najd, 
sedangkan aku termasuk dalam pasukan 
tersebut. Mereka kemudian memperoleh 
ghanimah berupa unta yang sangat banyak, 
sehingga masing-masing mereka mendapat 
bagian 12 ekor unta atau 11 ekor unta, 
bahkan setiap dari mereka mendapatkan 
tambahan satu ekor unta. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Dalil bagian seperlima adalah untuk 
keperluan kaum Muslimin (15)) 


- Penjelasan 

j3: Arah Najd. 

fiil*- : Jamak sahm, artinya jatah masing- 
masing. 

: Masing-masing diberi bagian melebihi 
jatah yang seharusnya. 


HADITS KE-1143 
^>0 4AJl 51 jjI d 
5f i jiiJ 5^ j*Ju /j aJl& 

£a\c- p**!) i£y? 

Jj-J' <-Af oY :<i iSjUUI 

Ibnu Umar menuturkan bahwa Rasulullah 
memberi natal (tambahan spesial) sebagian 
pasukan sariyah yang beliau berikan khusus 
untuk mereka, disamping hak mereka 
sebagai pasukan secara umum. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Dalil bagian seperlima adalah untuk 
keperluan kaum Muslimin (1 5)) 


PEMBUNUH BERHAK MENDAPAT 
APA YANG DIPAKAI OLEH ORANG 
YANG TERBUNUH 

HADITS KE-1144 

:j\5 «ilft £jfj oSliS dJji— Wli 

fW jjuuj <UJl ^e> 4Jl)l 

col^s lllisJl Uli 

M %5 ifc 5gr^» 5f 


700 



i/ s«- •* » 

iii)J £& o^jci*ku 

'CJa ^jUia jjjp JlilJ uiule. Jp oollJb 

OjJI aSj^I |*J Oj-JI CjjS-j 

(j\j U :cJlO tt-iUaJM "JcS- cJbdi 
ts^ iX^J p •*&! 

4 ) ^Lm 3 jjid rjbli c^Ltwj ^JlP 4^Jl 

(3 4 $ « *0 £yA :CmJlA 9 CXa Jl3 4^J u u 4 Jl9 <4JuJ 4_J*& 

<4Jjj ^Lfr 4 ) ^Lm 3 ^Ji9 |^4 :J15 |»J | 0 _> 

e»^*J. ‘> |»J ^ :cJLa$ (JUaJifl 4*Juu 4 JL 3 

jj^j \j JjLp rjij iLto iiiliJl jvl 

j£su Jjl JUi Jx. 4^jli 4 Jujj 4jjl 

jj JUiO Bf <4Jdl USl :ilfr 4A)I (>?j JlLtfJl 

fh-jj 4AJl JJUb (4JJl Xm>! Xt>ul 
(J\jL9 4^L>x <jJuy 4JJl 

^ 4 ]! cJt-i (sUL&li tjjjui :jJu/j 4 Jl& <U)1 
JU iill (4 a 11 ^4 ^ Ifl M* 4j Ojcjll 
j»SC^I£«L‘l3 

(*^ v>* sA» 'A \j~4U V :(3 tgjlitJl ‘toya-O 

(*4" Jd 

Abu Oatadah m berkata, "Kami berangkat 
bersama Rasulullah $£ pada perang Hunain 2 . 
Ketika kami sudah berhadapan dengan 
musuh, posisi Kaum Muslimin terdesak dan 
aku melihat ada seorang dari Kaum musyrikin 
berhasil mengatasi (membunuh) seorang 
dari Kaum Muslimin maka aku berbalik 
hingga aku berada di belakangnya lalu aku 
menghantamnya dengan pedang pada urat 


2 Nama sebuah lezmbah yang terletak 3 mil dari kota 
Mekah. Peristiwa perang Hunain terjadi pada tahun 
delapan Hijriyah. 


bahunya. Dia berbalik lalu mendekapku 
dengan satu dekapan dan saat itulah aku 
merasakan bau kematian dan akhirnya dia 
menemui kematiannya. Kemudian datang 
utusan maka aku menemui Umar bin Al- 
Khaththab lalu aku katakan, 'Bagaimana 
keadaan orang-orang?' Dia berkata, 'Itu 
urusan Allah/ 

Kemudian orang-orang kembali lalu Nabi 
duduk di hadapan manusia seraya bersabda, 
'Siapa yang telah membunuh musuh dan dia 
mempunyai bukti yang jelas maka salab 
(harta/barang yang melekat pada musuh 
yang terbunuh) menjadi miliknya/ Maka aku 
berdiri dan berkata, 'Siapa yang menjadi 
saksi untukku/ Lalu aku duduk kembali. 
Kemudian beliau bersabda lagi, 'Siapa yang 
telah membunuh musuh dan dia mempunyai 
bukti yang jelas maka salab (harta/barang 
yang melekat pada musuh yang terbunuh) 
menjadi miliknya/ Maka aku berdiri lagi dan 
berkata, 'Siapa yang menjadi saksi untukku/ 
Lalu aku duduk kembali. Kemudian beliau 
bersabda lagi untuk yang ketiga kalinya 
seperti tadi maka aku berdiri. 

Rasulullah bertanya, 'Ada apa denganmu 
wahai Abu Oatadah?' Maka aku menceritakan 
kepada beliau peristiwa yang aku alami. Tiba- 
tiba ada seorang yang berkata, 'Dia benar 
wahai Rasulullah dan salabnya ada padaku 
maka itu retakanlah untukku/ 

Abu Bakar Ash-Shiddiq m berkata (kepada 
laki-laki itu), 'Tidak, demi Allah. Apa layak 
seseorang menemui salah satu singa Allah 
(maksudnya AbuTolhah) yang dia berperang 
demi membela Allah dan Rasul-Nya H, lantas 
ia memberi salab-nya kepadamu?* Maka 
Nabi $jg berkata, 'Abu Bakar benar/ Maka 
beliau memberikan salab itu kepad Abu 
Oatadah. Lalu aku menjual baju besi (salab) 
tersebut dan dengan harta itu kemudian aku 
membeli kebun yang penuh dengan buah- 
buahannya di kampung Bani Salamah dan 


701 



itulah harta pertama yang aku kumpulkan di 
masa Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Orang yang tidak membagi seperlima 
rampasan dan siapa yang membunuh lawan 
perang maka barang rampasannya untuk 
pembunuhnya (18)) 

Penjelasan 

gsii- : Sebuah lembah sejauh tiga mil dari 
Makkah, perang ini terjadi pada tahun 8 
Hijriyah. 

: Maju-mundur. 

'%-j : Mengalahkannya dan 

hampir membunuhnya, atau berhasil 
menjatuhkannya dan duduk di atas 
tubuhnya. 

isk : Urat, atau saraf di dekat leher, atau 
urat antara leher dan pundak, 
opi : Aku merasakan dekapannya 

begitu kencang, sekencang kematian. 

ju U : Kenapa mereka kalah, 
jiil ’Ja : Takdir Allah, maksudnya bagaimana 
kondisi orang-orang setelah mengalami 
kekalahan, Umar menjawab, "Urusan Allah 
berlaku, dan kesudahan baik menjadi milik 
orang-orang yang bertakwa.” 

liS : Barang-barang yang diambil salah 
satu di antara dua orang yang berperang dari 
siapa yang kalah di antara keduanya, seperti 
senjata, pakaian, kendaraan, dan lainnya, ini 
fa’al maknanya ma'ful, maksudnya maslub 
(dirampas). 

fi' : lafzhul jalalah di sini majrur 
karena \» menggantikan wawu qasam. Ibnu 
Malik menyatakan, U tidak menggantikan 
wawu qasam, meski keduanya men -jazm- 
kan kata setelahnya karena sesuatu yang 
diperkirakan yang tidak disebutkan, seperti 
halnya fi'il mudhari' di-nashab-kan setelah 
fa’ dan semacamnya karena sesuatu yang 


diperkirakan, 'j di sini naflyah. Maknanya; 'j 
Mj (tidak, demi Allah). 

'j : Nabi tidak menghampiri, 
jj : Pada seseorang pemberani layaknya 
singa. 

4>l yt : Peperangannya berasal dari rida 
Allah dan Rasul-Nya, yaitu karena keduanya, 
seperti firman Allah «g , “Dan bukanlah aku 
melakukannya itu menurut kemauanku 
sendiri." (Al-Kahfi: 82) Atau maknanya; 
ia memerangi musuh-musuh Allah demi 
membela agama Allah dan membela 
para penolong-Nya, atau berperang demi 
membela agama Allah dan syariat Rasul-Nya 
agar kalimat Allah-lah yang tinggi, 
jii : Maksudnya Abu Bakar benar. 

: aku membeli. 

: Kebun, disebut makhraj yang berarti 
tempat memetik, karena dari kebun inilah 
buah-buahan dipetik. 

ilL. £ : Kaum Abu Qatadah, mereka adalah 

salah satu keturunan Anshar. 

isilfe : Aku paksakan untuk menyatukannya. 


HADITS KE-1145 

j (Jua) 1 ^ UI 
aLo»- j* UI 

o' «\iJjV11i 
Svr UI «-9 jJU jLfr G : jul jS-\ 

:j\S G AjjJl U :cJi 
iil 

olj-n OjIaj S * jj\j jJJ 

(iU jj CwPwcJ lu 


702 



IjlA £)1 *j/l :cJi9 ‘^UJl £j J g£z 
0 \jjf^s3 »Lo^<8<)«^ o|^Ja)\ 3 ^UjJLu jJl 
A*Xft J^,::- 4jj! (jl ISyyflil ~J «sS^sS 

*>\j Jjf JIS ilu L£=ul : jlil »130- \i 

l t^<yl *i il l« A> fa<H*0 JA :JUiS !4jJlXS' UI :L.$ *A 

tiliS US^ :JIa 3 c^UlUl S/ :S(lS 

{ji ilii tffjj (jj J rvi tji SUuJ aJui 

Aliij 

ij* ^ ijfcj* <— •bS' OV 

Abdur Rahman bin 'Auf berkata, "Ketika aku 
berada di barisan pasukan pada Perang 
Badar, aku melihat ke kanan dan kiriku 
ternyata tampak ada dua orang anak dari 
Kaum Anshar yang masih sangat muda 
dan aku berharap berada di antara tulang 
rusuk keduanya. Salah seorang darinya 
mengerdipkan matanya kepadaku seraya 
berkata, 'Wahai paman, apakah paman 
mengenal Abu 3ahal?' Aku jawab, 'Ya. Tapi 
apa kepentinganmu dengannya wahai anak 
saudaraku?' Dia berkata, 'Aku mendapat 
kabar bahwa dia menghina Rasulullah $|. 
Dan demi Zat yang jiwaku berada di tangan- 
Nya, seandainya aku melihatnya pasti tidak 
akan berpisah jasadku dengan jasadnya 
sampai siapa di antara kami yang menemui 
ajalnya lebih dahulu.' 

Aku menjadi kagum dengan keberaniannya. 
Lalu, anak yang satunya lagi mengerdipkan 
matanya kepadaku lalu berkata kepadaku 
seperti yang dikatakan saudaranya tadi. 
Tidak lama kemudian aku melihat Abu Jahal 
bolak-balik di tengah-tengan pasukan, lalu 
kukatakan kepada kedua anak tadi, 'Itu dia 


orang yang tadi kalian tanyakan kepadaku.' 
Maka keduanya bersigap menyerbu dengan 
menghunus pedang masing-masing lalu 
keduanya menebas Abu Jahal hingga 
tewas. Kemudian keduanya mendatangi 
Rasulullah jg dan mengabarkannya, maka 
beliau bertanya, 'Siapa di antara kalian 
berdua yang membunuhnya?' Maka masing- 
masing dari keduanya menjawab, 'Akulah 
yang membunuhnya.' Beliau bertanya lagi, 
'Apakah kalian sudah membersihkan pedang 
kalian?' Keduanya menjawab, 'Belum.' 
Maka beliau melihat pedang keduanya lalu 
berkata, 'Kalau begitu, kalian berdua yang 
telah membunuhnya dan salabnya (harta 
benda yang melekat pada tubuh musuh 
saat dibunuh) untuk Mu'adz bin 'Amru bin Al- 
3amuh". Kedua anak itu namanya Mu'adz bin 
'Afra' dan Mu'adz bin 'Amru bin AlOamuh". 
(HR. Bukhari, Kitab: " Bagian Seperlimd ' (57), 
Bab: Orang yang tidak membagi seperlima 
rampasan, dan siapa yang membunuh 
lawan perang maka barang rampasannya 
untuk pembunuhnya (18)) 

Penjelasan 

aiJ : Paling keras dan kuat. 

JSlji JyLu S : Diriku tidak berpisah dari 
dirinya. 

\L : Yang lebih dekat ajalnya di antara 
kami. pl : Tidak lama setelah itu. 

u-tSil £ ■ Perpindah-pindah dari satu 

tempat ke tempat lain, tidak bertahan pada 
satu kondisi saja. 

: Keduanya buru-buru 

mendahului orang tersebut. 
o&Dt : untuk melihat seberapa banyak 

darah yang ada pada pedang mereka 
berdua, dan seberapa dalam pedang mereka 
berdua masuk ke tubuh korban (Abu Jahal) 
untuk menentukan siapa yang berhak 
mendapatkan barang bawaan korban. 


703 



Andai keduanya mengusap darah yang ada 
di pedang, tentu maksud dari pemeriksaan 
tersebut tidak berlaku bagi Mu’adz bin Amr, 
karena dialah yang membunuh Abu Jahal. 


HUKUM FAI (RAMPASAN PERANG 
YANG DIDAPAT TANPA PERANG 
KARENA MUSUH MENYERAH) 

HADITS KE-1146 

:j\S «ilfr &l 

^ Jlll \ La 1 (jJ Jljil 

j <•£»»£ jJ 1*4 jJu^j 4 JJI 

43 j 1 jl* 

|0J i^Xwj 4 MU aIaI ^ <4*0l^ jaJu<3 

J**-» si S *^ fr «&C &5 ££ y# ^ 

4)1 

<y o^' vV A * n =<i 

Umar sss berkata, "Harta-harta Bani An- 
Nadhir yang Allah berikan kepada Rasul- 
Nya berupa fa'i merupakan harta rampasan 
perang yang didapatkan oleh Kaum Muslimin 
tanpa mengerahkan pasukan berkuda 
dan menunggang unta. Dan Rasulullah 
mendapat bagian secara khusus yang beliau 
jadikan sebagai nafkah untuk keluarga 
selama setahun dan sisanya berupa senjata 
dan perisai beliau jadikan sebagai peralatan 
perang fi sabilillah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanarf' (34), 
Bab: Tameng dan orang yang menggunakan 
temannya sebagai tameng (80)) 


Penjelasan - - 

: Salah satu suku Yahudi. JlSi \L » : Di 
antara yang Allah janjikan pada beliau. 

^ : Mereka mendapatkannya 
tanpa usaha. Makna ayat; mereka tidak 
memerangi musuh untuk mendapatkan 
rampasan tersebut, baik perang pilih 
tanding satu lawan satu ataupun perang. 
Mereka mendapatkan rampasan tersebut 
karena rasa takut yang Allah turunkan di hati 
kaum Yahudi Bani Nadhir terhadap wibawa 
Rasulullah jg§. 

U»U. pJLj fllt iiil jitl cJI S : Urusan 

terkait rampasan Bani N adhir ini sepenuhnya 
diserahkan kepada Rasulullah sg§, beliau 
berhak menggunakannya seperti yang 
beliau kehendaki, sehingga tidak dibagi-bagi 
seperti halnya harta rampasan perang yang 
didapat melalui peperangan. 

: Mencakup perisai dan alat-alat perang 

lain. 

: Kuda. 

;£& : Persiapan. 


HADITS KE-1147 

*<U£- 4 >Jl u)UalU — ^MV 

5 i t g J -}1 # dUU 

il «ol&S «U£- <U)I (jjf’j olia^U 

cyty\ ■4*5 5^ £ eU Ja : jiil ‘lijj 

<|Lju :JUj JjuuJ 

*Jpj ji :jlii jo (}QS dJi 

3^1 b ij-jCi- jvi !>U-$ lili jLu : jli jUililli 

l*Aj «Ijjb (joj jjbil, 

A-lfr 4jjl u 4A)l *lil i5^Jl 


704 



:JaAjJl jlS ^CiJl} ^ i ijAalJl jJj 

££ Ufti>l q\j L4I0 jbSI. jU I ^ 

jjJi Au JisjLiil «i)oA :jlc. jvii ^rfl 

0' OjAju Ja J>jV\j iU-*Jl pjju AjiU 

\iyj3 u «l»jji Si : jii (jjuj A^lf' Ai J** ai 

j*S\3 dU j JlS 03 :lp\3 i-Lu dUoj JJjJ A3 oA> 

Ja AU U^oAst : jui «*^j ctf^’ (J^ 

03 jJuj U1& Al Al jj-lj 5' OUl*J 

loi f£=uoil <jll : jlS jL*i :Sfl3 dUo jll 

Ali Ay»>j 0^" AjUi**»i Al « j^#*}fl 

lo^-l Auu jU *^£s g^Jl loA 3_ jjuy <uic< 

4j-i3 <Jp Al *l3l Uj «JU3 t^Ufc 

jj ‘r*^ S/j Alift ^£i>jl ui JL|^ 

A' <J_j**jJ <Uai U - eOA CoUs jj03 aJj3 

‘f£=UjO Ujlto-1 U 4A1 j (jaJ jJuj aAc- Al 

1^mu3j lAj-^Uacl OaJ «|a£suJLC' UjilAl Sj 
A' Jj-j 5& tl^io J UJI loA 

p-$Al iiij aIa! Jp jilj jjuj Ulfr Al JA 

J*£ iijckJ ^ U Oi-G ju «JUJI loA 
^Afr Al jjA Al Jj*j <2^3 jA«i Al JU 

ipj— j AAfr Al £gJl Qj3 |*0 AjL»« jAwj 

Ulfi. Al Al JjJ-j 5j : j?' JIaI 

Ai j^fr LtJ A*3 j-aAS t j£s , \ ^Jjl ^ j J t i jAo^J 

0*A > j<wa> j 4j(JUj aA& Al OjLSl 

>4 U? Si ol^is : $j ‘u;&j J jp £& 

j\j (jiiA) aa A jUJu A j «^S/jij A? 


:cJu 3 t jisaj Gl Al jjj p £j\J lii\J 

pLjj A Afr 4 jjl 4 JL )1 jjj UI 
IA ^3 jUfrl J j UI ££ Ot^Au AsJauJai < _^=o 
<j£=y jjj jAlj ^A& Al jA Al Jj*<j 

£jij 0A13 jG JoiA As ,ji pjo Alj 

'C£y>\j «jU- 13 USl^Aj ^Ua> jLS 
Oi ; U^J cAa 3 (LuCfr jJju) ^A?o 

U «Ajjj Sl : j \3 «jAUj Uifr Al jA Al jjlj 

:cAd tU^sJl oJLsa! ol J ia; lili aJoA llSjJ 
Al 04^ USUlfr 51 ^ (U&Jl UiLi 5 } 
Al JjUj Ai JA. IA Ai j^llaSJ (^\L«j 
As cJu£> Uj < ^£=u jjj jLJUj ^Ac- Al jjA 

lAJj Alol ilAiil jUi isJ Sb Sllj 4cAj jU 

jA- ^UaS ( j r 0 JLw.AJLxs 1 U5Al 01^303 «iUoj 

^ Jsj^ij iUlJi fji5 ^ii A 13 I eUS 

tlfrlljl jijiJ dUi jA pUmj aA ^aSl 

sU^LiS” l Uli c^t Uloll Ai Uoj^tc jls 

^ lio Jk*. I_»U U rgijliil i_jlA "U : j (JIjUvJI 

Malik bin Aus bin Al-Hadatsan mengabarkan 
bahwa Umar bin Al-Khatthab m pernah 
memanggilnya, setelah itu penjaga pintunya, 
Yarfa, datang melapor, "Apakah Anda 
mengizinkan Utsman, Abdurrahman, Zubair, 
dan Sa'd untuk masuk?" Umar menjawab, 
"Ya" Kemudian penjaga pintu menyuruh 
mereka masuk. Tidak lama kemudian 
penjaga pintu datang lagi dan berkata, 
"Apakah Anda mengizinkan Abbas dan Ali 
untuk masuk?" Umar menjawab, "Ya." Ketika 
keduanya telah masuk, Abbas berkata, 
"Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah 


705 



antara kami dengan orang ini." Ketika itu 
mereka tengah berselisih masalah harta 
yang Allah karuniakan kepada Rasul-Nya gj, 
yakni berupa harta milik Bani Nadlir hingga 
keduanya saling mencela. 

Sebagian kelompok berkata, "Wahai Amirul 
mukminin, buatlah keputusan untuk keduanya, 
dan legakanlah salah seorang di antara 
keduanya." Umar pun berkata, "Tenanglah 
kalianl Dan aku minta kepada kalian, demi 
Allah yang dengan seizin-Nya langit dan 
bumi tegak, apakah kalian mengetahui 
bahwa Rasulullah ^ bersabda, 'Kami tidak 
mewariskan. Dan apa-apa yang kami 
tinggalkan menjadi sedekah.' Yang beliau 
maksudkan (dengan kata kami) adalah diri 
beliau sendiri." Mereka menjawab, "Ya, 
beliau telah bersabda demikian." 

Maka Umar kembali menghadap dan 
berbicara kepada Ali dan Abbas, "Aku minta 
kepada kalian berdua, demi Allah, apakah 
kalian berdua mengetahui bahwa Rasulullah 
telah bersabda seperti itu?" Keduanya 
menjawab, "Ya, beliau telah bersabda seperti 
itu." Umar kemudian melanjutkan, "Untuk 
itu aku akan menyampaikan kepada kalian 
tentang masalah ini. Sesungguhnya Allah 
telah mengkhususkan Rasul-Nya $§ dalam 
masalah fa'i ini sebagai sesuatu yang tidak 
Dia berikan kepada siapa pun selain beliau." 
Lalu Umar membaca firman Allah: '(Dan 
apa saja yang dikaruniakan Allah berupa 
fa'i (rampasan perang) kepada Rasul-Nya 
dari (harta benda) mereka... —hingga 
firmanNya— dan Allah Maha berkuasa 
atas segala sesuatu)' (Qs. Al-Hasyr: 
6), ayat ini merupakan pengkhususan 
untuk Rasulullah jg. Demi Allah, tidaklah 
beliau mengumpulkannya dengan tidak 
memperhatikan kalian dan juga tidak untuk 
lebih mementingkan diri kalian. Sungguh, 
beliau telah memberikannya kepada kalian 
dan menyebarkannya di tengah-tengah 


kalian (kaum Muslimin) hingga sekarang 
masih ada yang tersisa dari harta tersebut. 
Dan Rasulullah $§ telah memberi nafkah 
belanja kepada keluarga beliau sebagai 
nafkah tahunan mereka dari harta fa'i ini, 
lalu sisanya beliau ambil dan dijadikannya 
sebagai harta Allah, beliau sudah 
menerapkan semua ini samasa hidup beliau. 
Kemudian Nabi 3® wafat, lalu Abu Bakar 
berkata, "Akulah wali Rasulullah jg§.' Maka 
Abu Bakar pun menangani harta itu, 
kemudian ia mengelolanya seperti apa yang 
dilaksanakan oleh Rasulullah jg, saat itu kalian 
juga ada." Kemudian Umar menghadap ke 
arah arah Ali dan Abbas, dia berkata, "Kalian 
berdua juga ingat bahwa dalam mengelola 
harta itu sebagaimana yang kalian berdua 
katakan, sungguh Allah juga Mahatahu 
bahwa dia adalah orang yang jujur, bijak, 
lurus, dan pengikut kebenaran. Kemudian 
Allah mewafatkan Abu Bakar, lalu aku 
berkata, 'Aku adalah pengganti Rasulullah gg 
dan Abu Bakar/ dan aku berwenang untuk 
mengelola harta tersebut hingga dua tahun 
dari kepemimpinanku, aku mengelolanya 
sebagaimana yang dikelola Rasulullah sg 
dan Abu Bakar. Dan Allah juga mengetahui 
bila aku adalah sosok yang jujur, bijak, lurus 
dan pengikut kebenaran, lalu kenapa kalian 
datang kepadaku dan berbicara kepadaku 
padahal ucapan kalian satu dan maksud 
urusan kalian juga satu. Engkau wahai Abbas, 
kau datang kepadaku lalu aku katakan 
kepada kalian berdua, 'Sesungguhnya 
Rasulullah $5 bersabda: "Kami tidak 

mewariskan. Apa-apa yang kami tinggalkan 
menjadi sedekah." Setelah jelas bagiku 
bahwa aku harus memberikannya kepada 
kalian berdua, maka aku akan katakan, jika 
memang kalian menghendakinya aku akan 
berikan kepada kalian berdua, namun kalian 
berdua harus ingat akan janji Allah dan 
ketentuan-Nya, yaitu kalian harus mengelola 
sebagaimana yang pernah dikelola Rasulullah 


706 



Abu Bakar lakukan dan juga apa yang 
telah aku lakukan sejak aku memegang 
kekuasaan ini. Jika tidak, maka kalian jangan 
mengatakan sesuatu kepadaku, jika kalian 
berdua mengatakan, "Berikanlah kepada 
kami," maka dengan ketentuan seperti itu, aku 
akan berikan kepada kalian berdua. Apakah 
kalian berdua hendak mengubah ketentuan 
selain dari itu? Demi Allah, yang dengan izin- 
Nya langit dan bumi bisa tegak, aku tidak 
akan memutuskan dengan keputusan selain 
itu sampai tiba hari Kiamat, seandainya 
kalian berdua tidak sanggup atasnya maka 
serahkanlah kepadaku karena sungguh aku 
akan mencukupkan kalian berdua dengannya 
(harta itu)." 

Perawi berkata, "Lalu aku sampaikan 
hadits ini kepada 'Urwah bin A z Zubair, dia 
menjawab, "Malik bin Aus benar, aku juga 
pernah mendengar Aisyah radliallahu 'anha, 
istri Nabi berkata, "Para istri Nabi pernah 
mengutus Utsman menemui Abu Bakar untuk 
meminta seperdelapan dari harta yang telah 
Allah karuniakan kepada Rasul-Nya $£, lalu 
aku menolak mereka. Aku katakan kepada 
mereka, 'Apakah kalian tidak takut kepada 
Allah? Apakah kalian tidak mengetahui 
bahwa Nabi $§ pernah bersabda, 'Kami tidak 
mewarisi, dan yang kami tinggalkan adalah 
sedekah -yang beliau maksud dengan (kami) 
adalah diri beliau sendiri-, sesungguhnya 
keluarga Muhammad makan dari harta ini.' 
Maka para istri Nabi berhenti pada apa 
yang telah disampaikan oleh Aisyah kepada 
mereka." 

Urwah berkata, "Maka harta sedekah ini 
ada di tangan Ali, sementara Ali mencegah 
Abbas dari harta tersebut, dan dapat 
mengalahkannya, kemudian beralih di 
tangan Hasan bin Ali, kemudian berpindah 
ketangan Husain bin Ali, kemudian berpindah 
ke tangan Ali bin Husain, kemudian Al-Hasan 
bin Al-Hasan, keduanya saling bergantian, 


kemudian berpindah ke tangan Zaid bin 
Hasan, dan sesungguhnya itu merupakan 
sedekah Rasulullah sgg." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Peristiwa Bani Nadhir (1 4)) 

Penjelasan 

6 UAp j uJJ j* : Apakah kau punya keinginan 
untuk bertemu Utsman. 

jg j- : Yaitu dijadikan fai' khusus yang 
untuk mendapatkannya tidak memerlukan 
pengerahan kuda ataupun unta. 

: Jangan terburu-buru. 

: Aku meminta kalian, 
fij- djr u jp : dari Bani Nadhir. 
cJISj : Bani Nadhir. 

U : Apa yang ia kumpulkan. 

4 S 1 I JU j££ : Untuk keperluan senjata, 

kendaraan, dan berbagai keperluan kaum 
muslimin. 

J : Tampak olehku. 
dJj ' Khilafah. 


KAMI TIDAK MEWARISKAN, 
PENINGGALAN KAMI ADALAH 
SEDEKAH 

HADITS KE-1148 

AUl 03 j I 5' viooi'-NMA 

4JJI «UJl 4 mJL£’ 

aSJws yism <Jl 0' «pu<3 

41)1 cJUs 

ASJUtf» U Sl ijaLlj 4-ic- 4J&\ 

J)* 'r'tj T' t-jbS* Ao ^ 4»yS-l) 

(ij-Uo U Zji l» 'i :jjLy aJc 


707 



Aisyah menceritakan bahwa istri-istri Nabi 
ketika Rasulullah jg meninggal, mereka 
ingin mengutus Utsman untuk menemui 
Abu Bakar meminta warisan mereka. Maka 
Aisyah mengatakan, "Bukankah Rasulullah 
bersabda, 'Kami tidak mewariskan, 
dan semua yang kami tinggalkan adalah 
sedekah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Faraidh " (85), Bab: 
Sabda Nabi "Kami tidak diwarisi, yang 
kami tinggalkan adalah sedekah (3)) 

HADITS KE-1149 

if^l Ifcifr iltll 51 (AJt|\c< 

£j)1 <j1 A-U-C- A))1 <*$4l C4J 

4I& 4)i ji 4)1 {j* I 4 I 34 

L®j 4 jl3j 4j,xJU A«JlC’ 4A)1 aIsI 1 »*a <|kJu^ 
j-i 4)1 5j j? jJp* j* 

UiUiflji-tfUSiy UcdJjjj*)/ :JlJ aJl£> 4)1 

JU1 IJdk (j ‘w Ju- 4)1 a.<w£ (Jl y 

ji 4)1 Jj-lij AfljLi j* S/ 4) 13 t(jjj 

04 * jJI ^ |Jl 1 j 4lfr 4)1 

I 43 j a *Xc> 4)1 ^41 (Jj - 4 i) 

j3t 3 _ll jJu/j 4)! j4> 4)1 Jjlj aj 

illpll OJl> 3^ ULi 1§X£ A^pl! jl^JO />\ 

( J&- illisu jjl j j£=U &)1 Jp 

jJuuj aJIC- 4)1 ^l Juu C-Ju\cj c4ijj 

(^LJ \ I fl * ^ ^ CwJy Ul 9 t J *i 1 AJLmj 

<>? 2^ $3 1*5* j*>j ij£so Ul ^Sj 
2Jp culijS Uls ilkli iiC»- a>£ 


t O uCJ»j j£=u 3 I AaJ’Uoa ( ^uJa^)\3 tjAilill o^s-j 

: £)1 jl <iUi £jCj pj 

aIaI^) <i4w 1>-1 &1 j SlJ «441 0 ' 

|og*lfr *)/ 4)1^ t*)l : JIa5 (3 *^ 

4) 13 (3 IjJuuj ol p & r ? * 4 j : _^ru JjI JUl 

:<JU»3 t^p JL^iafl t J=* ‘J>\ p+ J S ’ j*--A3 

J«j4i |l)j (4)1 ilUi&l Uj <ilLa3 lls^C- 13 UI 
OiJuL-1 d4S3j (4141 4)1 a3U*i di-lc- 
4)1 Uajl^sJ UlfTj ‘j^'iU U-si-fr 

£$1 lijtafr Ow3l3 ‘jaJy«y a4c- 4)1 

sylj (3^-4 ^413 :jll ^£=0 JjI j»l£=J lUs _^£=u 
3 I jl i Ju-3 4)1 4)1 ajI^aJ 

i? f^S ^ ^ j-?' 

J^ii iijjf flj ‘iil c£ ^ jT fil J^I 4i 

1^a3 a A-ic- 4)1 4)1 yy.‘ •;. 

Amma 31 ^lp JU 3 4 y.. .4 

j4J1 ^ 3j «J^aJI _^=U J-a> uil A*llii 

« 3 J 1&3 <a441 { j£' AaI dtj ^ 5^-^j ‘■A 4 - “I.‘ 
jUa*3 (2Jp 04^33 jaJ AiJl jjifrl ^jjU 

(^w0 <,$41 ^ aJusA p AjI <L>jS~j ij£=U ^1 £>■ 

4)1 a 1I»3 <j4i |3^=u1 Sl j ( ^£=aj ^1 jp aJLUj 

•jumIs (Lwu _j~*Sll Ijjb (j Ui b^Jj (Aj 
(^; <4JjJ js*3 UtaMiwSjl ^ UA>^d (U4-A 

doj3 <^1 <3_ ^4 <*» 4 1 (jls^j Cm^I 

^-13 

(jJs»- ^ A <_jbS" 'M :j 4^>.\) 


708 



Aisyah menceritakan bahwa Fathimah 
Alaihas Salam binti Nabi mengutus utusan 
kepada Abu Bakar meminta warisannya 
dari Rasulullah dari harta Fai yang Allah 
berikan kepadanya di Madinah dan Fadak, 
serta sisa seperlima ghanimah Khaibar. 
Maka Abu bakar mengatakan, "Rasulullah jg 
pernah bersabda, 'Kami tidak mewariskan, 
segala yang kami tinggalkan hanya sebagai 
sedekah saja, hanyasanya keluarga 
Muhammad makan dari harta ini, dan 
demi Allah, saya tak akan mengubah sedikit 
pun sedekah Rasulullah jg dari keadaannya 
semula sebagaimana beliau kelola semasa 
Rasulullah $$5, dan akan saya kelola 
sebagaimana Rasulullah mengelola.' Maka 
Abu Bakar enggan menyerahkan sedikit 
pun kepada Fathimah sehingga Fathimah 
emosi kepada Abu Bakar dalam masalah ini. 
Fathimah akhirnya mengabaikan Abu Bakar 
dan tak pernah mengajaknya bicara hingga 
ia wafat. 

Fathimah hidup enam bulan sepeninggal 
Nabi Ketika wafat, ia dimandikan oleh 
suaminya, Ali, ketika malam hari. Ali tidak 
memberitahukan kewafatannya kepada 
Abu Bakar, padahal semasa Fathimah, Ali 
dituakan oleh masyarakat. Ketika Fathimah 
wafat, Ali memungkiri penghormatan 
para shahabat kepadanya, dan ia lebih 
cenderung berdamai dengan Abu Bakar dan 
berbaiat kepadanya, sekali pun ia sendiri 
tidak berbaiat di bulan-bulan itu. 

Ali kemudian mengutus seorang utusan yang 
inti pesannya; 'Tolong datangilah kami, 
dan jangan seorang pun bersamamul' Ini 
Ali ucapkan jangan-jangan Umar juga turut 
hadir. Namun, Umar mengatakan, 'Tidak, 
demi Allah, jangan engkau temui mereka 
sendirian.' Kata Abu Bakar, 'Kalian tidak tahu 
apa yang akan mereka lakukan terhadapku, 
demi Allah, aku sajalah yang menemui 
mereka.' 


Abu Bakar lantas menemui mereka. Ali 
mengucapkan syahadat dan berujar, 'Kami 
tahu keutamaanmu dan apa yang telah 
Allah karuniakan kepadamu. Kami bukan 
berarti dengki terhadap kebaikan yang 
telah Allah berikan padamu, namun rupanya 
engkau hanya menggunakan logikamu 
sendiri memperlakukan kami. Kami punya 
pendapat, selayaknya kami peroleh bagian 
karena kedekatan kekerabatan kami dari 
Rasulullah $jj/ hingga kedua mata Abu Bakar 
menangis. 

Ketika Abu Bakar bicara. Abu Bakar 
sampaikan, 'Kekerabatan Rasulullah lebih 
saya cintai daripada aku menyambung 
kekerabatanku. Adapun percekcokan antara 
aku dan kalian dari harta ini, aku tidak pernah 
mengingkari kebaikan, tidaklah kutinggalkan 
sebuah perkara yang kulihat Rasulullah 
melakukannya, selain kulakukan/ 

Kemudian Ali katakan kepada Abu Bakar, 
'Waktu baiat kepadamu nanti sore/ Ketika 
Abu Bakar telah shalat Zhuhur, beliau 
naik mimbar, beliau ucapkan syahadat 
dan beliau utarakan masalah Ali dan 
ketidakikutsertaannya dari baiat dan 
alasannya, kemudian beliau beristighfar/ 

Ali kemudian bersaksi dan mengemukakan 
keagungan hak Abu Bakar, dan ia 
ceritakan bahwa apa yang ia lakukan 
tidak sampai menyeretnya untuk dengki 
kepada Abu Bakar, tidak pula sampai 
mengingkari keutamaan yang telah Allah 
berikan kepada Abu Bakar, hanya kami 
berpandangan bahwa kami sebenarnya 
layak untuk menyatakan pendapat dalam 
masalah ini (warisan). Namun, rupanya 
Abu Bakar melakukan dengan logikanya 
sendiri sehingga kami merasa emosi/ Kaum 
muslimin pun bergembira atas pernyataan 
Ali dan berujar, 'Engkau benar/ Sehingga 
kaum muslimin semakin dekat dengan Ali 


709 



ketika Ali mengembalikan keadaan menjadi 
baik." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan - 

: Ke arah kawasan Bani Nadhir kala 
mereka diusir Rasulullah j£|. 

ASjj : Penduduk kawasan ini berdamai 
dengan Rasulullah m dengan kompensasi 
menyerahkan separuh hasil bumi, 
ojijl : Marah. 

6$ : Tidak diberitahu. 
cB-tSh j£j : Karena mereka lalai untuk 

memberikan penghormatan, mengingat Ali 
tidak kunjung membaiat Abu Bakar. Orang- 
orang saat itu memaklumi Ali tidak kunjung 
membaiatAbuBakarsemasahidupFathimah 
demi menghibur perasaan Fathimah. 
yii. : Mashdar mimi maknanya hudhur. 
d, ijisJJ ot U ; Ibnu Malik menjelaskan, 
ini menunjukkan, suatu perbuatan 
mengandung makna perbuatan lain dan 
memberlakukan perbuatan tersebut sebagai 
kata keija transitif, karena (^^i) dalam 
perkataan ini mungkin mengandung makna 
(v^-i), sehingga me-nashab-kan dua kata 
ganti ketiga sebagai maful pertama, dan 
me-nashab-kan (tjiiil o') secara perkiraan 
sebagai maful kedua, padahal seharusnya 
tidak menyebutkan (o') seperti halnya jika 
kata ini disebut setelah (d~5-), namun (ob 
disebut agar tidak mengeluarkan (,^-i) dari 
fungsinya secara total, di samping karena 
(6?) kadang menggantikan dua maful untuk 
{C~Z.) dengan shillah-nya, sehingga tidak 
menutup kemungkinan jika (o') disebut 
setelah maful pertama, dan memang harus 
seperti itu, serta menggantikan posisi maful 
kedua. Ibnu Malik juga menjelaskan, boleh 
menjadikan ta’ pada kata (jUSLlfc) huruf 
khitab, sementara ha’ dan mim sebagai isim 


(ts-i), perkiraannya demikian; IjiiSJ 61 jLil i£. U 
d, (apa yang akan mereka lakukan kepadaku). 
Pendapat ini bagus. 

oJdc. JJZ pj : Kami tidak dengki padamu atas 
khilafah. 

: Kau tidak meminta 
pendapat kami terkait khilafah. 

: Maksudnya bagian dari musyawarah. 
fiaSy : Sengketa dan perselisihan 

antara kita. 

JT (L& : Aku tidak akan lalai. 

JIA2S : batasan. 

ty j' 6^ : Cinta mereka dekat 

kepada Ali. 

£4-lj oi»- : Turut berbaiat bersama 

yang lain. 


HADITS KE-1150 

&\ 

su UI cJLu tjkLrfj 

$\j jLwJL» 51 *r* ic- aUi J-G» 4jbi 

plil w» «O Uk - aUI ^ auI 

Awl j>j Oi • j»l 43 JUl 4-ifr 4&I 
UOjj ta *)/ :J\i <|«X^ 4JJl 
4X)I 4JJI OJO aJLU\I 

(i*- JJS UI cjlL-j 

<UJl 4A)l J Uu cJi il&j Cm3j1 

(JUm) oKj :cJli jj^A! aXm* 

iiil 4i\ 3J5 1*0 jisu Ul 

£G.uJU tjJJkiJ jlLlj 


710 



Ux£> &j\J c%mJ :jl 3j t2Ui l$Jic. j£=o JjI J[ll 
*)ll $i c)"*^ |d^**y 

‘#/»l \ixA C*ST^t ^)l <Aj e u L ^ fr 

ijl *Jt£- l^aili A^j^uiU iaJutf Uli £jjt 

4^fr l ^ ?C .iti.4\3 •lljJtj j**»- 

ijjJl lxjS" «Uli A&iX^> : Jl3j 

y°'^ cij 0"“ ki; tUJ-5 “^!yj 

^1 jlOUiji 

(,_ r ««i-l ,_^» <->V ' : tr**^' u& oV : <i **>»•') 

Aisyah istri Nabi telah mengabarkan 
bahwa Fathimah binti Rasulullah M pernah 
meminta bagian dari harta peninggalan 
ayahnya kepada Abu Bakar, setelah 
Rasulullah £jg wafat. Abu Bakar lalu 
menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah jjg 
telah bersabda, 'Harta warisan yang aku 
tinggalkan tidak dapat diwariskan, tetapi 
hanya merupakan sedekah.'" Fatimah putri 
Rasulullah jgjj lalu marah dan mendiamkan 
Abu Bakar. Dia tidak lagi berbicara dengan 
Abu Bakar sampai dia wafat.'Urwah berkata, 
"Fathimah hidup selama enam bulan setelah 
wafatnya Rasulullah m, dia selalu meminta 
bagian harta peninggalan Rasulullah 
kepada Abu Bakar dari rampasan perang 
yang masih tersisa di daerah Khaibar, yaitu 
Fadak dan di kota Madinah. Namun, Abu 
Bakar tetap menolaknya seraya berkata, 
"Aku tidak berani mengubah sedikit pun 
apa yang telah ditetapkan Rasulullah jg, 
dan aku tetap akan melakukan seperti apa 
yang telah beliau lakukan. Sungguh, aku 
khawatir jika aku menyalahi perintahnya, aku 
akan condong kepada kesesatan." Adapun 
sedekahnya di Madinah, maka Umar tetap 
mempertahankannya dari Ali dan Abbas, 
begitu juga tanah Fadak, dia berkata, 


"Keduanya adalah sedekah Rasulullah j§ 
yang harus ditunaikan hak-haknya, yaitu 
sedekah yang diberikan kepada orang-orang 
yang membutuhkan. Sedangkan keduanya 
berjalan seperti itu sampai hari ini." 

(HR. Bukhari, Kitab : " Bagian Seperlimd' (57), 
Hab: Bagian seperlima (1)) 

Penjelasan 

liil i&\ \1* ; Fai' adalah harta yang diambil 
dari orang-orang kafir secara paksa tanpa 
melalui perang ataupun pengerahan kuda, 
unta, dan semacamnya, atau melalui 
perdamaian tanpa perang. Disebut fai' yang 
secara bahasa berarti kembali karena harta 
ini kembali dari orang-orang kafir ke tangan 
kaum muslimin. 

: Sebuah kawasan terletak sejauh tiga 
markalah dari Madinah, dan kawasan ini 
milik Rasulullah jjgj secara khusus. 

: Maksudnya pohon-pohon 
kurma Bani Nadhir yang dimiliki keturunan 
Fathimah, pohon-pohon kurma ini berada di 
dekat Madinah. Harta lain milik Rasulullah 
jgjj adalah wasiat Mukhairiq saat perang 
Uhud berupa tujuh kebun kurma di kawasan 
Bani Nadhir, tanah yang diberikan kaum 
Anshar kepada beliau, hak fai' dari harta 
benda Bani Nadhir, sepertiga kawasan Wadil 
Qura yang beliau dapatkan dalam perjanjian 
damai dengan Yahudi, dua benteng di antara 
benteng-benteng Khaibar; benteng Wathih 
dan Salalim saat membuat perjanjian damai 
dengan Yahudi, separuh wilayah Fadak, 
bagian beliau dari seperlima Khaibar dan 
wilayah-wilayah lain yang ditaklukkan 
melalui peperangan. 

iijj : Condong meninggalkan 
kebenaran dan beralih pada selain 
kebenaran. 

iyjc $ : Yang kau tempati. 

: Peristiwa-peristiwa yang menimpanya. 


711 



HADITS KE-1151 

jj-j 5* doai--^o\ 

{$*jj ^Jii *j»J^j5 aJl& 4))l 4jjl 

4 ^ lc Zjj&j <jUi aIaj Juu (oSy U tljllo 
iSJUtf J 43 

(u-ii p-iJl JabJ <_Aj Vt :ULojII <_>l^ 00 .-j i$jUdl <l»-^»-I) 

Abu Hurairah a® mengabarkan bahwa 
Rasulullah $g bersabda, "Warisanku tidaklah 
dibagi-bagi meskipun hanya satu dinar. 
Apa yang aku tinggalkan selain berupa 
nafkah buat istri-istriku dan para pekerjaku, 
semuanya adalah sebagai sedekah " 

(HR. Bukhari, Kitab: " Wasiat ' (55), Bab: 
Nafkah orang yang mengurusi wakaf (32)) 

Penjelasan 

jU) *1I5 : Karena mereka termasuk dalam 
kategori wanita-wanita yang berada pada 
masa ‘iddah, karena mereka tidak boleh 
menikah selamanya, sehingga mereka tetap 
mendapat nafkah, bilik-bilik yang mereka 
tempati juga tetap dipertahankan. 

fcj&j : Orang yang mengurus tanah atau 
khalifah sepeninggal beliau 


MENGIKAT, MENAWAN MUSUH, 
ATAU MELEPASKANNYA 

HADITS KE-1152 

:J\! «Ujft 4Jd\ c|l «JA»— 

J3 %>■ jkUuj aJL& 4Jdl ^0 ^i\ dju 
aJoUj 4l JUj a 1 w> j* Oplfti 
(09cJm 31 jjl^U y* AjjlUa opajja «JU1 


G jjjop u : jui 4 ji 

jlftj (jliAJ jl JUjt :jui £#Uj 

ijjS cJS' oi3 513 ^ 

JVl jLS JLSII 5^ (J>- C*1A U AJLa Jj*3 jUit 
jLxlj jl «iU cJi U :j\i £»Uj \3 jjju£> U :il 
: jIJii Jjjl Jju jlS* ji ^ 

: jlil ci5 U jlll iiui U iJjilfr U 

Jj>i*u>«j| j£ d! ( 3 ^®**^ a-®Uj I^aU?! 

aJI ()i JLgJtil :JUs AAmm)I J>5 |>j 
4)1 1} Jui» \3 4J)I l* 4 **^ 5' - 4 4*' , |3 ‘4)ll *il 

AA9 tOlf*} Afl-j jbjSfl jp j^U 

oh & 5* 4)13 u^-i 

<^i jj5ii ti>*i <iiio «iLo itf <^i ' 

tiJjJj y» Q\ { Jaju\ ya j£ U 4)11} 

Juji uij jJJjl»-! <hjL>- 513 4l£M' u^>i 

A*jg 4))l ,JpjS* 4JJl ^Jk*J 

:J5ll jll (A^a j»J3 Uli JaIsu jl #^»ij 
x3- ^ C%JLmI , isaJj (Sf :Jll cjy~0 

I^SsujU *){ 4)31} <*)/} (jkUo} AaJl& 43)1 4)3 1 

( I4I3 jiG 4^I> Ui- aJoUJI ^0 

15 J -Aij v ' itSjbil : <i 

(JlSl ol*3 

Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ^ 
mengirim pasukan menuju Nejed, lalu mereka 
menangkap seseorang dari Bani Hanifah, 
Tsumamah bin Utsal pemimpin penduduk 
Yamamah. Kemudian mereka mengikatnya 


712 



pada salah satu tiang masjid, lalu Rasulullah 
3i menemuinya dan bersabda kepadanya, 
'Apa yang kamu miliki hai Tsumamah?' 
la menjawab, 'Wahai Muhammad, aku 
memiliki apa yang lebih baik, jika engkau 
membunuhku maka engkau telah membunuh 
yang memiliki darah, dan jika engkau 
memberi maka engkau memberi orang yang 
bersyukur. Namun, jika engkau menginginkan 
harta maka mintalah niscaya engkau akan 
diberi apa saja yang engkau inginkan/ 
Kemudian Rasulullah 3§ meninggalkannya, 
hingga keesokan harinya beliau bertanya, 
'Apa yang engkau miliki wahai Tsumamah?' 
la menjawab, 'Seperti yang aku katakan, 
jika engkau memberi maka engkau 
memberi orang yang bersyukur, jika engkau 
membunuh maka engkau membunuh yang 
memiliki darah, jika engkau menginginkan 
harta maka mintalah niscaya engkau akan 
diberi apa yang engkau mau/ 

Lalu Rasulullah 3§ meninggalkannya, hingga 
keesokan harinya beliau bertanya lagi, 'Apa 
yang engkau miliki wahai Tsumamah?' 
la menjawab, 'Seperti yang aku katakan, 
jika engkau memberi maka engkau 
memberi orang yang bersyukur, jika engkau 
membunuh maka engkau membunuh yang 
memiliki darah, jika engkau menginginkan 
harta maka mintalah niscaya engkau akan 
diberi apa yang engkau mau/ 

Rasulullah 3§ kemudian bersabda kepada 
sahabatnya, 'Bawalah Tsumamah/ Lalu, 
mereka pun membawanya ke sebatang 
pohon kurma di samping masjid, 
la pun mandi dan masuk masjid kembali 
kemudian berkata, 'Aku bersaksi bahwa tiada 
Tuhan yang patut disembah melainkan hanya 
Allah dan bahwa Muhammad itu utusan 
Allah. Demi Allah, dahulu tidak ada wajah 
di atas bumi ini yang lebih aku benci selain 
wajahmu, namun sekarang wajahmu menjadi 


wajah yang paling aku cintai daripada yang 
lain. Demi Allah, dahulu tidak ada agama 
yang lebih aku benci selain dari agamamu, 
namun saat ini agamamu menjadi agama 
yang paling aku cintai di antara yang lain. 
Demi Allah dahulu tidak ada wilayah yang 
paling aku benci selain tempatmu, namun 
sekarang ia menjadi wilayah yang paling 
aku cintai di antara yang lain. Sesungguhnya, 
utusanmu telah menangkapku dan aku 
hendak melaksanakan umrah, bagaimana 
pendapatmu?' 

Maka Rasulullah 31 memberinya kabar 
gembira dan memerintahkannya untuk 
melakukan umrah. Ketika ia sampai di Mekah 
seseorang berkata kepadanya, 'Apakah 
engkau telah murtad?' la menjawab, 'Tidak, 
tetapi aku telah masuk Islam bersama 
Muhammad £j|. Demi Allah, tidaklah kalian 
akan mendapatkan gandum dari Yamamah 
kecuali mendapatkan izin dari Rasulullah jgg/" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Utusan Bani Hanifah dan kisah Tsumamah 
bin Utsal (70)) 

— Penjelasan 

jjft : ArahNajd. 

1$ jii u j&a oj : Jika kau membunuh 
seseorang yang darahnya dicari-cari dan dia 
patut untuk dibunuh, maka tidak ada aib 
bagimu dalam membunuhnya. Ketika fi’il 
syarat mengulang balasan, ini menunjukkan 
besarnya persoalan. 

Sf- jj : Menuju kubangan air. 

5! j : Kudamu. 

o : Kau keluar dari suatu agama menuju 
agama lain. 

j==3j 'i jd : Ini termasuk bentuk 
kata-kata orang bijak, seakan ia berkata, "Aku 
tidak keluar dari agama. Karena kalian sama 
sekali tidak berpegang teguh pada agama 
apapun, aku keluar dari sana. (Aku tidak 


713 



keluar dari agama), tapi aku memperbarui 
agama Allah.” 


MENGUSIR ORANG-ORANG YAHUDI 
DARI HIJAZ 

HADITS KE-1153 

UIIj 

4Ail ImJl& *A?u*ta*3\ 

U lyjUJajl :<JIa3 4JJI 

J-mO flli CmJ ui> Jji' <ui 

'j^Lxi S^j J^ow b :^JbbUi jkLw^ oJLfr <UJl 
:JU3 p-jUJl bl \j «cJdu 03 l ^ JuS 

rf G «cJ& Jl :ipii3 A^jVill $3 p ZJ OUS 

5? :JlSS S&\IJl j\3 p pj&\ 

,>3 o' Jij ‘45-^6 j A 

L«j' j^Jl&ld ‘ilj <AamJi3 \JLuo a)L«j ^^“a* * 

,y.j .J&t £, j V U r :.l A' :<i *?->>) 

(»j4*b <3^' <i 

Abu Hurairah m berkata, "Ketika kami 
sedang berada di masjid, Nabi $g keluar 
seraya berkata, 'Berangkatlah kalian 
menemui orang-orang Yahudi/ Maka kami 
keluar hingga ketika sampai di rumah Al- 
Midras, beliau bersabda, 'Masuklah ke dalam 
Islam maka kalian akan selamat. Mereka 
menjawab, engkau telah memerintahkan 
risalah wahai Abu Qosiml Kemudian beliau 
bersabda, "itu yang aku inginkan." Belaiau 
lalu menyerukan untuk kedua kalinya, 


maka mereka menjawab : Engkau telah 
memerintahkan risalah wahai Abu Qosim, 
kemudian beliau menyerukan yang ketiga 
kalinya, lalu beliau bersabda, "Ketahuilah 
bahwa bumi ini milik Allah dan Rasul-Nya 
dan aku hendak mengusir kalian dari daerah 
ini. Maka barang siapa dari kalian yang 
memiliki harta hendaklah dia menjualnya. 
3ika tidak mau, ketahuilah bahwa bumi ini 
milik Allah dan Rasul-Nya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keterpaksaan" (89), 
Bab: Jual beli yang dipaksa dan semisalnya 
( 2 )) 

Penjelasan - 

(j-ljlJl d/? : Tempat mereka membaca kitab 
Taurat, kata <1/? disandarkan kepada Midras, 
ini namanya menyandarkan yang umum 
kepada yang khusus. 

: Aku usir kalian dari kawasan ini. 


HADITS KE-1154 

:jl5 tjlfr tioo^— \Nol 

0*j 4^ tg? 

jilij Jsa 3 oJLjS J»- 

s j! 1 0 ^0., w. «J' (JJJ |«A»LmS 

- $JLa\3 1 4)1)1 \yA^- 

iLoU' Sjfcj Ji-jj \yXJ\j 

‘S5jV>- \§4dj o f J 

vio j» 1-jL M :t£jUl\ i— >bS” 'U 
Ibnu Umar berkata, 'Bani Nadlir dan Bani 
Ouraidzah pernah hendak menyerang (Nabi). 
Maka Bani Nadlir diusir dan Bani Ouraidzah 
tetap (berada di Madinah) sampai akhirnya 


714 



bani Ouraidlah memerangi beliau setelah itu. 
Maka beliau pun membunuh kaum laki-laki 
mereka, membagi-bagikan para wanita dan 
anak-anak, serta harta benda mereka kepada 
kaum muslimin. Namun, sebagian mereka 
ada yang menemui Nabi ^ untuk meminta 
jaminan keamanan dan masuk Islam. Dan 
beliau juga mengeluarkan seluruh kaum 
Yahudi yang ada di Madinah, baik itu Bani 
Qainuqa' para pengikut Abdullah bin Salam, 
Bani Haritsah, dan semua kaum Yahudi yang 
ada di Madinah tanpa terkecuali." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Peristiwa bani Nadhir(14)) 

Penjelasan 

«£$3 I 0J3U. : Nadhir dan Quraizhah 
memerangi Nabi 

g : Nabi sgg mengusir mereka dari 
kampung halaman mereka bersama istri dan 
anak-anak mereka. 

«£$ cojli Ji : Hingga ketika Quraizhah 
memerangi Nabi beliau mengepung 
mereka selama duapuluh lima malam, 
hingga pengepungan melelahkan mereka 
dan Allah menghujamkan rasa takut ke 
dalam hati mereka. 

: Yaitu 

sebagian Bani Quraizhah. 


BOLEH MEMBUNUH ORANG YANG 
MELANGGAR JANJI DAN MENYURUH 
ORANG YANG TERKURUNG DALAM 
BENTENG MENYERAH KEPADA 
SEORANG HAKIM 

HADITS KE-1155 

tAift 4jjl 

Jjl i+sCi jsJsai- Jp jlj cJjj UJ :J13 


5^3 ‘jalUj 4JJ1 Jjlj tioj Olii 

4 X 1 ! JIS US uli Jft tii* Ljyj 
pl?ii (Jl l^aji 4AJl 

Jlil ‘jUUj aJlC. 4JJl 4JJ| jl jJujsS 

(ii* jp IjlJS jS/Ji 5i :aJ 

J-aJ : jl! ajjaJI jlj j£iu jl 

ciU-Jl pfcj C— 

,Jp jJaII Jp laj oUS* 9^ :j 

Abu Sa'id Al-Khudriy m berkata, "Tatkala 
Banu Quraizhah r setuju dengan ketetapan 
hukum yang akan diputuskan oleh Sa'ad, 
maksudnya Sa'd bin Mu'adz yang disuruh 
Rasulullah agar datang, ketika itu Abu 
Sa'id Al-Khudzri berada di dekat Rasulullah. 
Lantas Sa'd bin Mu'adz datang dengan 
menunggang keledai. Ketika sudah dekat, 
Rasulullah ^ berkata, 'Berdirilah kalian untuk 
menjemput pemimpin kalian/ Sa'ad pun tiba 
dan duduk dekat dengan Rasulullah jg, lalu 
beliau berkata kepadanya, 'Sesungguhnya 
mereka setuju dengan keputusan yang 
akan kamu putuskan/ Sa'ad berkata, 'Aku 
putuskan agar para tentara perang mereka 
dibunuh dan anak-anak mereka dijadikan 
tawanan/ Maka beliau $jj berkata, 'Sungguh 
kamu telah memutuskan hukum kepada 
mereka dengan hukum Allah (Raja diraja)/" 
(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad ' (56), Bab: Jika 
musuh mau tunduk dengan hukum seorang 
laki-laki (168)) 

Penjelasan 

«JjS : Salah satu kabilah Yahudi yang 
terkenal. Ketika mereka turun dari benteng. 

3 Sebuah kabilah Yahudi yang cukup terkenal. 


715 



jJul j& : Sa'id bin Mu’adz, saat 
itu Rasulullah jgg mengepung mereka 
selama duapuluh lima malam dan Allah 
menghujamkan rasa takut ke dalam hati 
mereka, mereka kemudian tunduk pada 
putusan Rasulullah jg, lalu Sa’ad bin Mu'adz 
memutuskan perkara mereka. Saat perang 
Khandaq, Sa’ad bin Mu’adz terkena anak 
panah yang memutuskan urat di tengah 
lengannya. 

j&z jp : Sa’ad kemudian datang 
dengan menunggangi keledai bersama 
sejumlah orang Anshar, mereka telah 
menyiapkan bantai dari kulit untuknya dan 
mengelilinginya sepanjang jalan seraya 
berkata, "Berbuat baiklah kepada maula- 
maulamu.” Sa'ad kemudian berkata, "Sudah 
tiba saatnya bagi Sa’ad untuk tidak gentar 
oleh celaan siapapun juga karena Allah.” 
Sa’ad bertubuh besar. 

iLUUll Jlai of : mereka adalah para lelaki 
dewasa. 

igllt C)\j : Para wanita dan anak-anak. 

^4=^ : Yaitu sesuai hukum Allah. 


HADITS KE-1156 

JUbw< :cJ\i vioji'-NNO’t 

& 'A j4-j j 

&\ 0>3 < ^ oUj ‘O 

«•Ojd AgV m ll ^ jfeLwJj A^LC- 

jajLl} <Uil 4jjl ^>-j OS 

Jjjo- »lSV3 ^ULll 

: «jLa)I &Sj\j ^Lc- 

,1^1 ^i-1 U 4^1 jj ^Ulll c-jubJ ji 

,Jl jlill ^ i? aUI 


aII £> 4jdl pil Jj-Lj jLaIjII sdJajip 

ojuL Sp <a*So> Jp «jjilj 

‘AJJUaJI Jii) (3l jL&a»-l (jl3 :J\I 

(3[j £L*jJI ^««3 

gjJI gyA oh t* 

(v»b»-Sll J* |Juy aJc. 4&I 

Aisyah berkata, "Pada waktu perang 
Khandaq, Sa’d dipanah oleh seorang laki- 
laki Quraisy bernama Hiban Ibnu 'Ariqah. 
la terkena panah tepat pada urat nadinya. 
Akhirnya, Rasulullah mendirikan kemah 

untuknya yang letaknya berdekatan dengan 
masjid sehingga sewaktu-waktu beliau 
dapat menjenguknya. Sekembalinya dari 
perang Khandaq, Rasulullah jgj langsung 
meletakkan senjatanya. Saat beliau mandi 
dan membersihkan badannya, Jibril datang 
dan meniup kepala beliau dari debu. 
Jibril bertanya, 'Apakah Anda meletakkan 
senjata (untuk berdamai)? Demi Allah, kita 
tidak boleh meletakkan senjata, keluar dan 
perangilah mereka.' 

Rasulullah $£ kemudian bersabda, 
'Ke mana aku harus keluar?' Jibril lalu 
memberikan isyarat kepada beliau untuk 
pergi ke perkampungan kaum Yahudi 
Bani Quraizhah. Kemudian Rasulullah gjg 
bersama dengan kaum Muslimin memerangi 
mereka. Akhirnya, mereka takluk dan tunduk 
kepada keputusan Rasulullah jg£, akan 
tetapi Rasulullah ^ menyerahkan keputusan 
tersebut kepada Sa'd. 

Selanjutnya Sa'd berkata, 'Sesungguhnya, 
aku memutuskan untuk membunuh semua 
yang turut serta dalam peperangan, 
menawan anak-anak dan kaum wanita, serta 
membagi-bagikan harta benda mereka.'" 


716 



(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Kembalinya Nabi gjj dari Perang Ahzab (30)) 

- Penjelasan 

iiL : Sa’adbin Mu'adz Al-Anshari. 

: urat di tengah lengah. Setiap bagian 
tubuh memiliki urat ini. Ketika urat ini 
terputus, darah tidak berhenti mengalir, 
j&y *£z Jil isi Jji) : Rasulullah 
kemudian datang lalu mengepung 
mereka selama sekian belas malam hingga 
pengepungan melelahkan mereka dan 
menghujamkan rasa takut ke dalam hati 
mereka. Pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, 
menawari mereka untuk beriman atau 
membunuh istri-istri mereka dan keluar 
menantang perang, atau menyergap kaum 
muslimin pada malam sabtu. Mereka 
menjawab, “Kami tidak akan beriman 
dan kami tidak akan menghalalkan hari 
sabtu. Untuk apa kita hidup jika anak- 
anak dan istri-istri kita sudah tidak ada 
lagi.” Mereka kemudian mengirim utusan 
kepada Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, 
mereka adalah sekutu-sekutu Abu Lubabah. 
Mereka meminta pendapat Abu Lubabah 
untuk tunduk pada putusan Nabi 
lalu Abu Lubabah memberikan isyarat 
agar menyembelih Nabi 2g§ Abu Lubabah 
menyesal setelah itu, ia kemudian pergi ke 
Masjid Nabawi, lalu mengikat diri di sana, 
hingga Allah menerima tobatnya. 


HADITS KE-1157 

iil3l jLgJjI :J\S Ij \ju>t — >\oY 

<lLi Q\ CS‘\ !>■ I jlll 431 {Lu 

jJui 4*L& 4JJl SJjmjj 1 

C -JUgj JL9 (iill ^13 jLjJJl J} 


*<&' & <£. 5® 6^ 

AgfcnwiJl (3j jali 45l) ^5 

A^il jif \5 :$\j 3 jL^Jl jLS f 5)1 S ^1 tjllft 
jjJu JL&5» bla lljb ^jJl iIa U 

ilfr 4JJ1 (jjfj Llli> oUi «Co is-^4" 

Aisyah mengabarkan bahwa Sa'ad berdoa, 
"Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui 
bahwa tidak ada yang lebih aku sukai untuk 
berjihad (berperang) di jalan-Mu daripada 
memerangi kaum yang mendustakan Rasul- 
Mu£§ dan telah mengusir beliau. Ya Allah, aku 
mengira bahwa Engkau telah menghentikan 
perang antara kami dan mereka. 
Seandainya masih ada perang melawan 
Ouraisy, panjangkanlah umurku supaya aku 
dapat berjihad melawan mereka di jalan- 
Mu. Sekiranya memang benar Engkau telah 
menghentikan perang, pancarkanlah lukaku 
ini dan matikanlah aku karenanya." Maka 
memancarlah darah dari dadanya. Dan 
tidak ada yang mencengangkan mereka 
saat di masjid di dalam tenda Bani Ghifar, 
kecuali darah yang mengalir. Mereka 
berkata, "Wahai penghuni tenda, apakah 
yang datang kepada kami ini dari arah 
kalian?" Ternyata luka Sa'ad menyemburkan 
darah lalu dia meninggal karena lukanya itu. 
Semoga Allah meridainya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Kembalinya Nabi $3 dari Perang Ahzab (30)) 


717 



— Penjelasan 

: Lukanya mengucurkan darah, 
padahal sudah hampir sembuh. 

«p yt : Yaitu di dada, tempat kalung. Di 
situlah posisi lukanya membengkak hingga 
ke dada, lalu mengucurkan darah. 

,Li» : Mengejutkan orang-orang yang ada 
di majlis. 

yt ■ Dari seseorang, atau dari tenda 
Bani Ghifar. 

(3)1 Sl» : Darah yang mengucur dari luka Sa'ad. 

■yi : Dari arah kalian, 
jiiu : Mengalir. 

oUj : Karena luka tersebut. 


JIKA TERJADI PERINTAH WAJIB 
MENDADAK YANG TERBENTUR 
DENGAN KEWAJIBAN YANG LAIN 

HADITS KE-1158 

'{ja g-j LJ c\5J aJLp 

^4JaaJ iijSll X>1 

J*- ^ ^ 

^ J* 

, 141 « IjU 4$ fli aIIc- 4*1 

uJUJI ;^L» vL 9 x3ji.l <_A^' \t 

Ibnu Umar menuturkan bahwa Nabi jg 
bersabda kepada kami ketika beliau 
kembali dari perang Ahzab*, "Jangan 

4 Ketika pulang dari ahzab yaitu, dari perang khandaq 
(tahun IV Hijriyah) ke kota Madinah, kaum muslimin 
lantas meletakkan peralatan perang mereka. Malaikat 


sekali-kali salah seorang dari kalian shalat 
Ashar kecuali di perkampungan Bani 
Ouraizhah." Lalu, tibalah waktu shalat ketika 
mereka masih di jalan, sebagian dari mereka 
berkata, "Kami tidak akan shalat kecuali 
telah sampai tujuan", dan sebagian lain 
berkata, "Kami akan melaksanakan shalat, 
sebab beliau tidaklah bermaksud demikian." 
Maka kejadian tersebut diceritakan kepada 
Nabi gjj, dan beliau tidak mencela seorang 
pun dari mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Khauf (12), 
Bab: Shalatnya orang yang mengejar atau 
dikejar musuh dikerjakan dengan sambil 
berkendara dan dengan isyarat (5)) 

Penjelasan 

Pulang dari perang Khandaq, 
tahun 4 Hijriyah, menuju Madinah, dan kaum 
muslimin sudah meletakkan senjata, Jibril 
a.s. berkata kepada beliau, "Para malaikat 
sama sekali belum meletakkan senjata, 
dan Allah memerintahkanmu menuju Bani 
Quraizhah, karena aku akan kembali kepada 
mereka.” 

: Sekelompok Yahudi. 

IJSIS Ji ^ H : Mengamalkan tekstual sabda 
beliau, “Jangan ada seorang pun shalat 
Ashar selain di Bani Quraizhah," karena 
turun dari kendaraan sebelum tiba di 
Quraizhah berarti mendurhakai perintah 
khusus untuk bersegera. Untuk itu, mereka 
mengkhususkan keumuman perintah untuk 
shalat atau waktunya jika tidak ada uzur, 
berdasarkan perintah untuk itu. 

j: J\Sj : Mereka ini mengacu pada 

makna, bukan kata. 

: Makna; makna sabda, "Jangan 
ada seorang pun shalat Ashar selain di 
Bani Quraizhah,” konsekwensinya harus 

Jibril pun berkata kepada Nabi, 'Para malaikat belum 
meletakkan senjata. Karena Allah menyuruhmu bertolak 
ke bani Quraizhah, dan aku juga akan ke sana. 


718 



menyegerakan perjalanan menuju Bani 
Quraizhah, bukannya meninggalkan shalat, 
seakan beliau bersabda, “Shalatlah (Ashar) 
di Bani Quraizhah, kecuali jika kalian 
waktu shalat (Ashar) tiba sebelum kalian 
sampai di sana.” Dengan demikian, mereka 
menyatukan dua dalil; dalil kewajiban 
shalat dan kewajiban mempercepat 
perjalanan, hingga mereka shalat dengan 
berkendara, karena jika mereka turun dari 
kendaraan, tentu menentang perintah untuk 
mempercepat perjalanan. 


SAHABAT MUHAJIRIN 
MENGEMBALIKAN PEPOHONAN 
DAN BUAH-BUAHAN KEPADA KAUM 
ANSHAR KETIKA MEREKA SUDAH 
CUKUP KAYA 

HAD1TS KE-1159 

:J\S «iifr 51)1 dUU 
jlaJj «aJjo j* aLjJD 1 ^ 

JaI Col^ ilili» 

i? jp jlisVl jliiil} 

4JJI -UC- f! j»l t^l j*l «<ul 

4JJI Jj-lj j*il j»l cJaC-1 CO Sil toid? 

^giJl jjAUaC-li ASIaa |JUj 4Wl 
<LaL<il ^«jI ^1 j*^***y aMI 

Sj tiljjDl Jl ijjiili «J*-»’ JaI 

.«JbjpC.»® IjiS jjjJI jjl 

Ol 4JJl ‘j&AjLaJ 


aJc. 4jjl 4jJl tl^sl «Xfr 

Cy^y f' 

(oudl »jIj VO :*,Xl ijkS* oS 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah 
bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami 
Yunus dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik 
m berkata; Ketika orang-orang Muhajirin 
sampai di Madinah dari Mekah tanpa bekal 
sesuatupun ditangan mereka, sedangkan 
orang-orang Anshar adalah pemilik tanah 
dan perabotan, maka orang-orang Anshar 
berjanji kepada mereka untuk memberi 
buah dari harta mereka itu setiap tahun dan 
mencukupi mereka dengan pekerjaan dan 
keamanan. Adalah ibunya yakni ibunya 
Anas, bernama Ummu Sulaim, yang juga 
adalah ibunya Abdullah bin Abi Thalhah, Ibu 
Anas pernah memberi Rasulullah ^ buah 
kurma, lalu Nabi memberikannya kepada 
ummu Aiman pembantu belaiau, yaitu ibunya 
Usamah bin Zaid. Ibnu Syihab berkata, maka 
Anas bin Malik mengabariku bahwasanya 
ketika Nabi $jj selesai dari perang Khaibar, 
Beliau kembali ke Madinah dan orang-orang 
muhajirin mengembalikan apa yang diberikan 
orang-orang Anshar kepada mereka 
berupa buah-buahan. Kemudian Nabi ^ 
mengembalikan kepada ibunya (Anas) buah 
kurmanya dan Rasulullah memberi ummu 
Aiman pengganti dari kebunnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah i" (51), Bab: 
Keutamaan memberi (35)) 

Penjelasan - - 

&ic. : Jamak ‘adzq, artinya kurma it sendiri, 
atau jika ada buahnya. 

: Pohon-pohon kurma. 
iLiU. j; : Dari kebunnya. 


719 



HADITS KE-1160 

(3^ (4+£’ 4JJl C$fcj \W 

Ji <C>y&tA\ jju J 4*ic> 4JJl Jiift 

dj 5^ 515 Ji^!5 

a)L*i 19 |J u uy AmJlC’ 4jj! ®gi)! 

jdjjj A^lfr 4JJI ^9 ‘i^2XJ jl «JHfrl 

cJJipo jlfl j*l o£linl j»l oUl&l oi 
:&5S*^££jI)l 
C-I\i U5* jl L^oU&C'l oij ^jSLJaau 
4JJ|5 :JjAjj tir liU :JjiL> p_lj * JLfr ijjl 
Jli U* Jl u»)\jL#l 3JJL& liUlc-l ( J^> 
( ^- 9 T ’ S^g)V*U v^" *"• : <3 lSL>U*JI <»y»-f) 

(vb 3 -^' o* (J-j ^ ■&' 

Anas « berkata, "Seseorang memberikan 
kebun kurma kepada Nabi jg ketika 
Bani Quraizhah dan Bani Nazhir dapat 
ditaklukkan. Orang itu berkata, 
"Sesungguhnya keluargaku menyuruh aku 
untuk menemui Nabi g§ lalu meminta apa 
yang telah aku berikan atau sebagiannya." 
Sementara Nabi ^ telah memberikan 
kebun kurma itu kepada Ummu Aiman. 
Lalu, Ummu Aiman datang dan meletakkan 
kain di leherku seraya berkata, "Sekali-kali 
tidak. Demi Zat Yang tidak ada sesembahan 
selain Dia, janganlah tuan berikan kepada 
mereka karena tuan telah memberikannya 
kepadaku." Atau sebagaimana yang telah 
dikatakan. Maka Nabi bersabda, "Kamu 
mendapatkan bagian segini." Ummu Aiman 
berkata, "Tidak, demi Allah." Akhirnya beliau 
memberikan kepadanya. Perawi berkata, 
"Aku kira dia berkata sepuluh kali lipat atau 
sekitar itu atau sebagaimana yang telah 
dikatakan." 


(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan 1 " (64), Bab: 
Kembalinya Nabi dari Perang Ahzab (30)) 

Penjelasan — 

oSUvlli : Buahnya sebagai hadiah atau hibah 
untuk beliau bagi-bagikan hasilnya kepada 
para wakil beliau. 

>*£lj3 £Hil Ji : Beliau mengembalikan 
semua pohon-pohon kurma itu kepada 
mereka karena mereka membutuhkan, di 
samping mereka juga tidak memiliki pohon- 
pohon kurma. 

: Aku kemudian meminta beliau untuk 
mengembalikan pohon-pohon kurma itu 
kepada mereka. 

^ : Maksudnya jauhilah hal itu. 

IfeUiif jjjj : Ia telah memberikan pohon-pohon 
itu padaku. Ummu Aiman mengatakan hal 
itu menurut dugaannya. 


MENGAMBIL MAKANAN DARI 
DAERAH MUSUH 

HADITS KE-1161 

“U£- 4JJI 4JJI -U£ 

U5* : J\5 

^0 ^4)1 liji c-Jslil <bo> 5I 6jjk Ca 

4JU C wj Cuili 

j» 1 .» . 1 .n> L» uli t* jiy ul^ o V : j iSjUyM *»yil) 

iA>' d 


Abdullah bin Mughaffal m berkata, "Ketika 
kami sedang mengepung benteng Khaibar, 
ada seseorang yang melempar wadah kulit 
berisi lemak maka aku melompat untuk 
mengambilnya. Lalu aku melirik ternyata 


720 



ada Nabi sehingga aku jadi malu kepada 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Makanan yang diperoleh dari wilayah 
perang (20)) 

- Penjelasan 

: aku bangun dengan segera. 


SURAT NABI KEPADA HIRAKLIUS 
MENGAJAK MASUK ISLAM 

HADITS KE-1162 

: jll <j*U£- jf- jCil Q\ 

CuJJajl : jll ‘3. 6*1 jf « jCii» jJl 

4&1 Juj a 1)1 J_j-»j j^Jj <S$i Col^ (j>Jl oijl jj 

ol%su 31 UI Ullj :jll A*^ 

: jll jlj* j» j&3j 

pk *’ Ji ‘6? *!£• a!>3 

:J3> jlll :jvl jSjA jl plkfr iiU 

ajI JW' Ij£ j^S j* jW iSji ji 

c4fis : JIS |1 ju : jJUj 

jlll ‘Ajju ju t jSjA jp li^-ul 

ajI jLcJj jijll 1 aa j* llll ojSl ^=wl 

ju jj~Jl>lI UI iciii : jUysJo jjl jlli ^ 

‘AjU fryu lc3 ju (jiip- jjjlAul Ij-L-j <Ajju 

3^1 J?jll Iaa Iaa JJU* (Jl JS jlll 
: jCili jjl jll jll « jp AjI 

ju CoI^J OA&I jp l^Jjjj jl SljJ 4AJl fj\j 


cis : jll iLlS- <Jl£ aJiI jll 
illUa ajUI j* jlf J 43 : jll j3 ULi J> 

0l j*3 cuS^U Aijl^jb J 4 S 'j cii : jll 

f l ^lUl Jl $ iiii : jll ^ cis jll U j^ 2 l 

tJjAjjj :JIS |#JbjLaj r*2 ? Jj c*J*S : JIS j»aJIaxi 4 ? 
Ja : jll jjjujj Jj H ciS : jll jjJaiJJ jl 
A*i j^Ju jl Juu A*j£ ji- |L^JU A>1 JjJj 
: jll Sjisisll jj : jll S cil : jll i) Ikki 
cJld : jll »Ul ^sJlSS j)? tuL&J : Jll |LxJ oJl 9 
llf «Jwws^tj aIoj Ucu jj^=U 

ji&j «S/ cJlS : jll jjJu jj : jll AJU 4'*^j 

1 £xmi 14*3 J>ol A^JS* 1 ^ AUlj 

’J cil AjJ liX jjlJl lli jll jj : jll S iA 

A^ti ^ cUJLtf 3l J3 ; Aj 1 ^jU JIS |i_i 
JUlij IU«> j3 fisuS Aji C-lcjj ^=uS 
0 ^ Ja cUJUuj l^ji uLh>I (j iUj Jrt^ll 

jlf jj cisS S/ jl c%lfji ajUT ^ 
JIAJCj ajUT JUu» JJlIL» jJ-j cJS jllS ajUT 
Jj cJlaS ^Sl^al ^1 (JjUSJl (A&CjI jc. 
jfeUS' Ja cliJCj J— Jll ^1*31 |»Aj jfcftjlijLi 
jl cJijfl jll U jjil jl jll ooillU aj 
( j^lcJl ^ 6 6^' ^ ci/J 'j 

jujj Ja JliJlIj i)l ^ oUS^S U-a Uj p 

a) aUtiHi aIS j^-jj (^1 Juu AjJi ji ^u !>•! 

liiis £jU - 131 juj^ii cul^j Si j! cJijI 


721 



f l J* clilUy ojiiJl 

JisiUoj JUj^I cUj5j (Jj-L)jj ja^jl 

Oj^CS tt^a jd jlS 1 1 ^Jjb 

JUj i'illfu*) aIjoj o^jtl 

Oj^ 5 *-» p JJ-pl «iUo5j £U 5j^j 

jJjo *i( Aji j Aju < Ja cUlL^ A*3l*Jl 

A^l jli Ja JliJUy jAJU S/ J-^31 
JIS 5^ ji cJii S jl cUi^a aJl 5 jj5jl lli 
J-j i^ajI cJid aJuj aj»-1 J^aJI Ijjb 
U^aU ciS :j\S jLlb^iG ju J\S ju :j\S aJuS 
U dU jl :jlS OliaJlj aL ^)|3 olfJl|3 

aj! pl&l ca5” JJj ^gj Ajlfl U>- AaS Jjjjj 

ijl j^ifrl <jl jJj p^-ata aUsI ill jij 

Ca1a«jiJ sAA-£ CmS' aJ)1 

IftS jLS : jl! ^ jS oJ£ U A$Jli aISaS 

«ofjii jkLiy 4wt <^j*V t-A^T 3 ^ 

tjjij A^St AJjl jJL$ :a!S lili 

C? 1 *>• Jp j*> JS 4* 1 

(liil ‘|»}C$1 ajIcaj SlJfrSl Jll isu Usl jjlJJI 
CsjJjj jll ,2£> 1 Aiil CljJj jUUriJ CjLLLS 

oiiSii Jii S) agy/ii jJj alt 5^ 

Sll A aAJ *}/ ^l p^~ a ~ > > j ULj j W* A*J£" IjJUtS 
(p ji** * Uli IjA j All) aJjS y^| (aJ)1 
oIjao^I cJUjJI olH^Jl S£l^j Uli 

cia3 :JIS lL»^ld lL_^alj t Jaili l «JUfr 

iAjSS' £)l Jil_/»1 Jfl iil :£>}>■ 5i?* 


j^U USji cJj Ui <1 Uj» aSIauJ Aji 

jgh « «ii Aji jfcUwj Aa 1£> AJJl ^a® Ajjl J^auj 

fSC^i^Ain J^-Sf 

i-jL t :*2 >V ja* T' : j y.. Jai\ <-jbS" T* ij (^jVp%JI 0 

OS" (J1 IjlUj Jj>t U Ji 

Hadits Abu Sufyan, dari Ibnu Abbas bahwa 
Abu Sufyan mengisahkan dari mulutnya 
sendiri sebagai berikut, "Pada saat 
berlangsungnya perjanjian damai antara 
aku dengan Rasulullah i§, aku pergi berniaga 
ke negeri Syam. Ketika aku berada di sana, 
ada seseorang yang mengirim sepucuk surat 
dari Rasulullah kepada kaisar Heraclius 5 , 
penguasa agung Rumawi, yang membawa 
surat itu adalah Daihyah Al-Kalbi kepada 
pembesar Bushra*. Kemudian pembesar 
Bushra menyampaikannya kepada Heraclius. 
Lantas Heraclius bertanya, "Adakah di sini 
ada orang yang berasal dari kaumnya 
laki-laki yang mengaku sebagai Nabi ini 
(Rasulullah)?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu 
aku dipanggil untuk menghadap Heraclius 
bersama beberapa kawanku dari suku 
Quraisy, kami masuk dan duduk menghadap 
Hiradius. 

Heraclius lantas bertanya, "Siapakah di 
antara kalian yang dekat pertalian darahnya 
dengan orang yang mendakwakan dirinya 
menjadi Nabi itu?" Abu Sufyan berkata, "Lalu 
aku menjawab, 'Aku.'" Lalu aku duduk di 
depan, sedangkan kawan-kawanku duduk 
di belakangku. 

Kemudian dia memanggil penerjemahnya, 
lalu dia berkata kepada penerjemahnya, 
"Katakanlah kepada mereka, bahwa aku 
menanyakan kepada mereka perihal laki- 
laki yang mendakwakan dirinya sebagai 


5 Julukannya adalah Kaisar, raja Romawi. 

6 Harits bin Abi Syamr Al-Ghassani. 


722 



Nabi. Jika dia berdusta, katakan dia telah 
berdusta." 

Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, kalaulah 
aku tidak takut dicap sebagai pendusta, 
sungguh telah kudustai mereka." Kemudian 
Heraclius berkata kepada penerjemahnya, 
"Tanyakan kepadanya, bagaimana 
kebangsaan orang itu di kalanganmu." Abu 
Sufyan berkata, "Jawabku, 'Dia seorang 
bangsawan di kalangan kami/" 

Dia bertanya, "Apakah dia keturunan raja?" 
Aku menjawab, "Tidak." Dia bertanya, 
"Pernahkah kalian mengatakannya sebagai 
pembohong sebelum ia menjadi seorang 
Nabi?" Jawabku, "Tidak." Dia bertanya, 
"Apakah orang-orang yang mengikutinya 
dari kalangan pembesar ataukah hanya 
rakyat kecil?" Jawabku, "Hanya rakyat kecil." 
Dia bertanya, "Apakah pengikutnya selalu 
bertambah?" Jawabku, "Mereka selalu 
bertambah." Dia bertanya, "Adakah di 
antara pengikutnya itu murtad karena benci 
terhadap agama yang dikembangkannya?" 
Jawabku, "Tidak" Dia bertanya, "Apakah 
kamu berperang melawannya?" Jawabku, 
"Ya, pernah." Dia bertanya, "Bagaimana 
perjalanan peperanganmu melawannya?" 
Jawabku, "Peperangan kami berjalan silih 
berganti antara menang dan kalah. Kadang- 
kadang kamilah yang menang dan dia yang 
kalah, dan terkadang pula kami yang kalah 
dan dia yang menang." 

Dia bertanya, "Apakah dia pernah ingkar 
janji?" Jawabku, "Tidak, bahkan kami 
sedang dalam masa perjanjian damai, yaitu 
tidak akan serang menyerang dengannya. 
Aku tidak tahu apa yang akan dibuatnya 
terhadap perjanjian tersebut." Kata Abu 
Sufyan selanjutnya, "Demi Allah, tidak ada 
kalimat lain yang dapat kami ucapkan 
selain daripada itu semua." Dia bertanya, 
"Apakah ada orang lain sebelum dia, yang 


mendakwakan dirinya sebagai Nabi seperti 
dia?" Jawabku, "Tidak." 

Kemudian dia berkata kepada 
penerjemahnya, "Katakan kepadanya, 
'Kutanyakan kepadamu tentang bangsanya 
(status sosialnya), maka kalian katakan 
dia termasuk dari bangsawan. Memang 
demikianlah halnya semua para rasul, mereka 
dibangkitkan dari kalangan bangsawan 
kaumnya. Kutanyakan pula kepadamu, 
apakah dia dari keturunan para raja? 
Jawabmu 'tidak', kalau sekiranya bapak dan 
kakeknya yang menjadi raja, tentunya ada 
sangkaan bahwa dia ingin mengembalikan 
kekusaan nenek moyangnya. Kutanyakan 
pula tentang pengikutnya, apakah terdiri 
dari rakyat kecil atau dari orang-orang 
besar? Kamu menjawab 'hanya terdiri dari 
rakyat kecil', memang merekalah pengikut 
para rasul. Kutanyakan pula, pernahkah 
kamu menuduhnya sebagai pembohong 
sebelumnya? Kamu menjawab 'tidak', aku 
tahu, bahwa dia tidak akan pernah berdusta 
kepada manusia, apalagi bedusta kepada 
Allah. Aku tanyakan kepadamu; adakah 
pengikutnya ada yang murtad atau mereka 
membenci agama baru setelah memeluknya? 
Jawabmu 'tidak', memang begitulah halnya, 
apabila iman telah tertanam dalam hati 
seseorang. Aku bertanya kepadamu, 
apakah pengikutnya berkurang? Jawabmu 
'bahkan mereka selalu bertambah', 
memang seperti itulah iman hingga ia 
tumbuh sempurna. Kutanya pula, pernahkah 
kamu memeranginya? Jawabmu 'ya kami 
memerangi, dan peperangan silih berganti, 
terkadang menang dan terkadang kalah/ 
Memang demikianlah halnya, para rasul itu 
selalu diuji. Namun demikian, kemenangan 
terakhir selalu dipihak mereka. Kutanyakan 
pula, pernahkah dia ingkar janji? Jawabmu 
'tidak pernah', memang demikian para rasul 
tidak mungkin ingkar janji. Kutanyakan pula 
kepadamu, adakah orang lain sebelum dia 


723 



yang mengaku menjadi Nabi seperti dia? 
Jawabmu 'tidak', begitulah, kalau ada orang 
sebelumnya yang mendakwakan dirinya 
sebagai Nabi seperti dia, mungkin dia hanya 
ikut-ikutan dengan orang yang sebelumnya." 
Kemudian dia bertanya, "Apa saja yang 
diperintahkanya kepadamu?" Jawabku, "Dia 
menyuruh kami shalat, membayar zakat, 
menjalin tali silaturrahmi, dan menjaga 
kehormatan diri." 

Dia berkata, "Jika yang kamu katakan itu 
benar semuanya, maka tak salah lagi bahwa 
lelaki tersebut adalah seorang nabi. Aku 
tahu bahwa dia akan muncul, akan tetapi 
aku tidak menduga bahwa dia akan muncul 
dari kalangan kalian, sekiranya aku dapat 
bertemu dengannya, saat di sampingnya 
maka sungguh aku akan membasuh kedua 
kakinya. Dan daerah kekuasaannya kelak, 
akan sampai ke daerah kekuasanku ini." 

Abu Sufyan berkata, "Kemudian dia meminta 
surat dari Rasulullah ^ dan membacanya, di 
dalamnya tertulis: 

"Dengan nama Allah yang Maha pengasih 
lagi Maha penyayang, dari Muhammad 
Rasulullah kepada Heraclius pembesar 
Rumawi. Keselamatan bagi orang yang 
mengikuti petunjuk, sesungguhnya aku 
mengajak Anda untuk masuk Islam. Masuk 
Islamlah Anda niscaya Anda akan selamat. 
Masuk Islamlah Anda, niscaya Allah akan 
memberi pahala kepada Anda dengan 
berlipat ganda. Jika Anda menolak, maka 
Anda akan memikul dosa kaum ' arisyiyun . 
'(Hai ahli kitab, marilah (berpegang) 
kepada suatu kalimat (ketetapan) yang 
tidak ada perselisihan antara kami dan 
kamu, bahwa kita tidak akan menyembah 
kecuali Allah dan tidak kita persekutukan 
dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) 
sebagian kita menjadikan sebagian yang 
lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka 
menolak, maka katakanlah kepada mereka: 


"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang- 
orang yang berserah diri (kepada Allah) ' 
(Qs. Ali Imran: 64)." 

Setelah dia selesai membaca surat 
tersebut, tiba-tiba terdengar suara heboh di 
sekitarnya. Dia memerintahkan kami supaya 
keluar. Sesampainya di luar, aku berkata 
kepada kawan-kawanku, "Sungguh luar 
biasa urusan Ibnu Abu Kabsyah (maksudnya 
Rasulullah), hingga dia diikuti oleh raja bani 
Ashfar (bangsa berkulit kuning), karena 
itu aku senantiasa yakin bahwa agama 
Rasulullah ^ ini pasti menang, dan akhirnya 
Allah memasukkan hidayah Islam ke dalam 
hati sanubariku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir (65), Surat: Ali 
'Imran (3) Bab: Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, 
marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan." (4)) 

Penjelasan 

*$£ Jill t&i i Jpi 5^' (j : 

Dalam rentang waktu perjanjian damai 
Hudaibiyah untuk gencatan senjata selama 
sepuluh tahun. 

Julukan Kaisar, pembesar Romawi. 
kS'JA plkc : Dia adalah Harits bin Abu Syamr 
Al-Ghassani. 

jii> jp Uiiju : Fa’ di sini fasih, lebih fasih 
dari pada dibuang, maksudnya utusan 
Heraklius kemudian datang mencari kami, 
kami kemudian pergi bersamanya hingga 
tiba di tempatnya, utusan itu kemudian 
memintakan izin untuk kami, lalu kami 
masuk menemuinya. 

AjbitjSj : Penerjemah yang mengartikan suatu 
bahasa dengan bahasa lain, 
ojs : Jika kami berkata dusta. 

: Kata ini (kaddzaba) memerlukan satu 
maful, sementara yang tidak menyebut 
tasydid (kadzaba) memerlukan dua maful. 
Kadzabani al-hadits (ia berkata dusta 


724 



kepadaku). Ini termasuk salah satu keunikan 
bahasa. 

o' SjS : Andai saja mereka tidak 
menuturkan tentang dusta, dan ini tidak baik. 

: Maful li ajlihi atau hal, yaitu adakah 
di antara kalian murtad karena membenci 
agamanya dan tidak suka. 

: Bergantian, yaitu kadang dia yang 
menang dan kadang kami yang menang, 
ii* 44-43 % 44 ■ei : Terjadi peperangan antara 
beliau dengan mereka di Badar, lalu kaum 
muslimin mengalahkan mereka, sementara 
dalam perang Uhud, orang-orang musyrik 
mengalahkan kaum muslimin, dan dalam 
perang Khandaq, kedua kubu ada yang tewas 
namun jumlahnya tidak banyak. 

•iiiu : Maksudnya berkata dalam hati. Kata 
hari disebut sebagai tutur kata. 

: Menyambung tali kekeluargaan. 
oUjlj : Menjaga diri dari segala yang 
diharamkan. 

(jiis-t : Mumi. 

^j\ : Dengan kalimat yang menyeru 

menuju Islam; kesaksian tauhid. 

: Para petani. Nabi ^ secara khusus 
menyebut mereka di antara seluruh rakyat. 
Pendapat lain menyebutkan; nisbat 

kepada Abdullah bin Aris, seseorang yang 
diagungkan kaum Nasrani, ia membuat- 
buat banyak ajaran dalam agama Nasrani 
yang menyalahi agama Isa a.s. 

Cl \ 3 j 44 : Jika kalian berpaling dari 
seruan ini, maka persaksikanlah bahwa kami 
tetap berpegang teguh pada Islam yang Allah 
syariatkan kepada kami. 

'_J\ jJ5 : Sungguh besar. 

: Kuniah ayah sesusuan Nabi ig, 
namanya Harits bin Abdul Uzza. 
jd : Mereka adalah orang-orang Romawi. 


PERANG HUNAIN 

HADITS KE-1163 

G : jij Sdfcj 

Jj-y (Jj U A)i\j *Sl :<JI3 J 5 jUj> UI 
0 Ci« 4JJI ajjl 

lyli ^j»jLa^Ij 

1*41 J a-iuS ^^=4 U ( 5j!S* ^ 

^ La LaJjj j 

( Jc Jjbj a-Ip 4Jdl ^«0 GUGa 

(S^!3 a^Lo 

jlj \j JjaJ ‘Aj ijjb uJJa^JI olc ^ 

ui£ii xS. $ €\ H ui : jil 

i_aG> 

«jlswt 1JL0 (jy* <-Aj W ijV+i-l <— >VsS” ot 

asjIa jft J_j3j •*** 

Ada seseorang dari suku Qais yang bertanya 
kepada Al-Bara' a®, "Apakah kalian kabur, 
wahai Abu Umarah, pada peperangan 
Hunain?" Dia berkata, 'Tidak, demi Allah. 
Tidaklah Rasulullah jg kabur dari perang, 
akan tetapi yang kabur adalah orang-orang 
yang baru saja masuk Islam dari shahabat- 
shahabat beliau dan orang-orang yang takut 
karena tidak memiliki tameng dan senjata 
lalu datang kepada mereka kaum yang ahli 
memanah, yaitu pasukan suku Hawazin dan 
Bani Nashr di mana setiap kali mereka akan 
melepaskan anak panah lalu membidik 
sasaran hampir tidak pernah meleset. 
Kemudian mereka mendatangi Nabi ££ yang 
saat itu tetap berada di atas baghol beliau 
yang berwarna putih sementara putra paman 
beliau, Abu Sufyan bin Al-Harits bin 'Abdul 


725 



Muthallib, menuntun baghol tersebut lalu 
Nabi H terjun berperang hingga mendapat 
kemenangan seraya bersya'ir, "Aku adalah 
seorang Nabi yang tidak berdusta dan 
aku adalah anak dari 'Abdul Muthallib". 
Kemudian beliau mengatur barisan perang 
shahabat-shahabat beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihacf' (56), Bab: Orang- 
orang yang membariskan teman-temannya, 
lalu turun dari kendaraannya dan minta 
pertolongan (97)) 

— Penjelasan 

jLi. 3 iii.tj : Mereka yang tidak membawa 
persenjataan yang memberatkan. 

Ijli : Hasir adalah prajurit yang tidak 
mengenakan baju besi dan pelindung kepala. 

: Seseorang di antara mereka tidak 
membawa senjata. Isim jlIJ disembunyikan, 
dij'j* ££ : Badai dari UjS. 

Lgy : Salah satu kabilah Bani Asad. 
f4J U : Di tanah karena bagusnya 

lemparan mereka. 

tiij jLijiijj : Melempari mereka dengan anak 
panah. 

: Maksudnya kaum muslimin, 
jilsllj : Berdoa kepada Allah memohon 
pertolongan, lalu Allah menolong beliau kala 
melemparkan tanah ke arah mereka, 
v £ V : Aku tidak berkata dusta sehingga aku 
kalah. 


HADITS KE-1164 

AUt 4JJl 

A^ifr 4JJl 4J0l : Jtis 

LJ Ulj (5L«j Ojly* cJK” Jjj jU 


uLiiwtl tgjUiJi Jp l^aJ^sul 

jp fJu»3 aJlp #il 4ll cJj^ JLSj 
jaj ui Oii aJju 

4»^ V UI :JjJu 

:(Jtw «Uli JjJ i_Aj ct :(_5jUII v-jLS" 'H :j (jjUiJI 4>^>-l) 

Hadits Al-Barra', ketika itu seseorang dari 
Qais bertanya kepadanya, "Apakah kalian 
melarikan diri dari Rasulullah $§ pada perang 
Hunain?" Al- Barra' menjawab, "Adapun Nabi 
beliau pantang melarikan diri. Ketika itu 
Hawazin adalah para pemanah ulung, ketika 
kami menyerbu mereka, mereka kocar- 
kacir sehingga kami tergiur mendapatkan 
ghanimah dan gantian kami yang dihujani 
dengan anak panah." Kulihat Rasulullah di 
atas bighalnya yang putih, dan Abu Sufyan 
bin Al-Harits memegang kendalinya sedang 
Nabi sambil berseru, "Aku Nabi yang tiada 
dusta." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Dan (ingatlah) 
peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu 
menjadi congkak karena banyaknya 
jumlahmu." (54)) 

Penjelasan 

% fJ : Tidak lari, tapi tetap bertahan, dan ikut 
bertahan bersama beliau empat orang; tiga 
dari Bani Hasyim dan seseorang dari selain 
mereka; Ali dan Abbas berada di hadapan 
beliau, Abu Sufyan bin Harits memegang tali 
kekang, sementara Ibnu Mas'ud berada di 
samping beliau. 

IjiSiaSl : Mereka kalah. 

Cdft : Kami jatuh. 

uULLU : Maksudnya mereka dihadang 
Hawazan. 


726 



PERANG THAIF 

HADITS KE-1165 

y 4&I x*£, lioA^-Wto 

LjbUaJI y*uj A . U.& aU! AUl (Jj~* j j^shs» 

4JJI p\Jbt (3l UI : j\S «UaJu jL pj 

te£o jlij i*JLu Sj <jL$Jl£ JiiS 

«ljjL*3 Jl£sJI jp \jjs*\ jlii jiij 
ajji ;\i ji ilfr ui : jiil 03^ 

jtJui^ aJlc- aJJI y^uka 

(< oSVJaJI Jjjfr <_jU #■> :tSjUll i—ibS" "\l :j K>-ji-\) 

Abdullah bin 'Amru berkata, "Ketika Rasulullah 
mengepung Thaif, dan beliau sama sekali 
belum memperoleh hasilnya, beliau berujar, 
'Besok kita insya Allah pulang.'" Ucapan 
Nabi ini memberatkan mereka sehingga para 
shahabat berujar, "Apakah kita akan pulang 
dan tidak menaklukkannya?" Abdullah bin 
Amru adakalanya berujar dengan lafal, "Kita 
akan pulang." Maka Rasulullah berkata, 
"Teruslah kalian menyongsong peperangan." 
Para shahabat pun terus berangkat dan 
mereka memperoleh luka-luka. Kata Nabi, 
"Besok insya Allah kita pulang." Ucapan 
Nabi ini menjadikan para shahabat kagum 
(sebagai pelipur lara), maka Nabi tertawa. 
(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Thaif (56)) 

Penjelasan 

1 atifcii \» U) : Saat itu 

Tsaqif sudah memperbaiki benteng mereka 
dan membawa masuk keperluan selama satu 
tahun. Saatmereka kalah dari Authas, mereka 
masuk ke dalam benteng dan menutupnya. 
&£ : Para ahli sejarah perang 

menyebutkan, mereka melempari kaum 


muslimin dengan paku-paku besi yang 
dipanaskan, juga menghujani anak panah 
hingga mengenai suatu kaum, Rasulullah 
$| kemudian meminta pendapat Naufal bin 
Mu'awiyah Ad-Daili, ia berkata, "Mereka 
adalah serigala di dalam sarang, jika kau 
menghampirinya, kau mengambilnya, dan 
jika kau membiarkannya, ia tidak akan 
membahayakamu." 
jj& : Kami kembali. 

JlSiil jp Ijji’l : Berangkatlah pada pagi hari 
untuk berperang. 

£j £j. ^LJjU . li : Mereka terkena luka-luka karena 
musuh menghujani anak panah ke arah 
mereka dari atas benteng-benteng, sehingga 
panah-panah musuh menjangkau mereka, 
sementara panah-panah mereka tidak 
menjangkau musuh karena musuh berada 
di atas benteng. Melihat situasi seperti ini, 
mereka memutuskan kembali. 


MELENYAPKAN BERHALA-BERHALA 
DI SEKITAR KA'BAH 

HADITS KE-1166 

lilft 4jj| 4&1 olfr 

‘ASw# aJl£> 4jjl ^mO J^O : jll 

iyo 5j%j5 isusSu a-joIji 

jli-Jl ,_)ft <— Aj ft :jJUall v-jb5” t A :j cSjVidl A»-^i-l) 

Abdullah bin Mas'ud s» berkata, "Nabi 
|gj masuk ke Ka'bah yang ketika itu berisi 
360 patung, lalu beliau menusuk dan 
menghancurkannya dengan menggunakan 
tongkat yang ada di tangan beliau seraya 


727 



berkata, 'Telah datang kebenaran dan 
sirnalah kebatilan' (Al-lsra': 81)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman-Kezaliman " 
(46), Bab: Apakah boleh memecahkan guci 
yang di dalamnya ada arak (32)) 

Penjelasan — 

: Batu. Di masa Jahiliyah, mereka 
memasang batu ini, mereka jadikan berhala 
yang mereka sembah. 

: Mencocok berhala-berhala. 
jUdl Jij : Kebatilan binasa dan lenyap. 


PERDAMAIAN HUDAIBIYAH 

HADITS KE-1167 

jjft c& «CA oii Jii jdij AL& Ai 

4jk3l jUJl . > . > .4 

‘AUl *)/ JUi jJuy 

:0p jlli 4^1 :Qx} jlil <dUuUj {J tiJSjJ 

AL& 4JJ1 44)1 #\S»I (jjJb UI l A 

y> Ji-jj 5' ^ ‘»-Aj (Alj 

2>Iil c^l iiSli 

& Aj^Jl : jiil ^Sllil £ 

I ift v^=>i vV t ° r :j t£)U»JI 4^a>l) 

(0*^0*^ U 

AI-Bara'binAzib ® berkata, "Ketika Rasulullah 
3i mengadakan perjanjian damai dengan 
penduduk Hudaibiyah, Ali bin Abu Thalib 
adalah juru tulis (sekretaris) yang menulis 
surat perjanjian yang dibuat di antara mereka, 
dalam ikrar itu dia menulis "Muhammad 


Rasulullah", maka kaum Musyrikin berkata, 
'Jangan kamu tulis "Muhammad Rasulullah", 
sebab seandainya kamu seorang rasul tentu 
kami tidak akan memerangimu/ Maka beliau 
berkata, kepada Ali, 'Hapuslah/ Maka Ali 
berkata, 'Aku tidak mau menjadi orang 
yang menghapusnya/ Maka Rasulullah ^ 
menghapusnya dengan tangan beliau. Lalu 
beliau membuat perjanjian dengan mereka, 
yang isinya beliau dan para shahabat boleh 
memasuki kota selama tiga hari dan mereka 
tidak memasukinya kecuali dalam keadaan 
pedang-pedang mereka ditutupi (dalam 
sarung). Mereka bertanya kepada beliau, 
'Apa maksudnya menutupi senjata?' Maka 
beliau menjawab, 'Dimasukkan ke dalam 
sarungnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perdamaian " (53), Bab: 
Bagaimana jika tertulis ini perjanjian fulan 
bin fulan (6)) 

Penjelasan 

Ljjil : Sebuah perkampungan yang tidak 
terlalu besar, nama ini diambil dari nama 
sebuah sumur yang ada di sana, tepatnya di 
dekat Masjid Syajarah. 

: Perjanjian damai gencatan senjata di 
antara mereka selama sepuluh tahun, satu 
sama lain saling memberi jaminan aman, 
dan Rasulullah sg kembali pada tahun itu 
(tidak diperkenankan menunaikan umrah). 

ISjii- '4 Slj : Adanya kaum Quraisy 
mensyaratkan demikian untuk menandakan 
perdamaian, agar mereka (kaum muslimin) 
tidak dikira masuk Makkah secara paksa. 


HADITS KE-1168 

‘Ji!5 cO «ioji.-UlA 

:JUj & : jlJ 

& Uli >1 


728 



i£j> jlj j»jj j jJSjj iJs. 4l 4)1 

lj : JUl «oUalU ^ *li*I (\4JU3 

: jlls ^Jp jikAj Jp LL-J1 AWl 

J&\ £ sl£l ^ USl=3 : JliS jj 

££/1 &]o ^4o5]| ^jkau U Jii : jll Jj : jll 
: JUi l££j 4)1 jJiaifc l5j 

^Ifr jllajll \jj\ 41 £^*4aj JPJ 4)1 JJ l*j Jl 

4) -giJJ j\i U JL 5J JUl t ^£=J Jl 

0)1 OM 4jl :JIa 3 ijaJu<uj aJlC. 

4)1 Jj-jj Ubl^A9 c£^a)1 cJjO Ijol 
U :_^lfr jiil li jl Jlc- jp jdlj 41& 41 
|aJtj :J\S jl 4)1 Jkj^3 

(O'- 1 ^- UiJo- o\j U :<u_)J-l : j <JT>V»wJl A^i-l) 

Hadits Sahal bin Hunaif dari Abu Wa'il, 
dia berkata, "Kami terlibat dalam perang 
Shiffiin lalu Sahal bin Hunaif berkata, 'Wahai 
sekalian manusia, berhati-hatilah kalian 
dengan diri kalian. Sungguh kami pernah 
bersama Rasulullah 3£ pada hari Perjanjian 
Hudaibiyah. Seandainya saat itu kami 
berpendapat untuk perang pasti kami sudah 
berperang hingga datang Umar bin Al- 
Khaththab seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, 
bukankah kita berada di atas kebenaran 
sedangkan mereka di atas kebatilan?' Beliau 
$5 menjawab, 'Ya, benar.' Lalu dia bertanya 
lagi, 'Bukankah siapa yang gugur di antara 
kita akan masuk surga sedang orang yang 
tewas dari mereka akan masuk neraka?* 
Beliau 3 ® menjawab, 'Ya, benar.' Umar 
bertanya, 'Lalu atas dasar alasan apa kita 
menimpakan kehinaan dalam agama kita ini, 
apakah kita akan pulang sedangkan Allah 
belum memutuskan perkara antara kita dan 


mereka?* Maka beliau menjawab, 'Wahai 
putra Al-Khaththab, aku ini Rasulullah dan 
Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan 
aku selamanya.' Kemudian Umarmendatangi 
Abu Bakar lalu mengatakan seperti yang dia 
katakan kepada Nabi sg. Maka Abu Bakar 
berkata, 'Beliau itu Rasulullah dan Allah 
sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan beliau 
selamanya.' Maka kemudian turunlah surah 
al-Fath lalu Rasulullah sg membacakannya 
kepada Umar hingga akhir surat. Lalu 
Umar bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
(keputusan) ini tanda kemenangan?' Beliau 
menjawab, 'Ya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "J/zya/j" (58), Bab: Telah 
bercerita kepadaku Abdan (18)) 

Penjelasan — 

0 * ^ : Kala ia melihat 

sebagian di antara sahabat Ali tidak menyukai 
tahkim. 

\£&\ : Terkait imbas ijtihad masing- 
masing kubu di antara kalian untuk saling 
serang. 

£s5)l s? kJii : Kerendahan. 

g£)l i'jjL cJjo : Maksud kemenangan yang 

disebut dalam surah ini adalah perjanjian 

Hudaibiyah. 

: Sahal memberitahukan kepada 
mereka yang berada di Shiffin terkait 
peristiwa Hudaibiyah yang kala itu sebagian 
besar kaum muslimin tidak suka terhadap 
perjanjian yang dibuat, namun demikian 
perjanjian ini menimbulkan banyak sekali 
kebaikan. Terbukti, pandangan Nabi jg 
terkait petjanjian ini lebih sempurna dan 
lebih baik dari pendapat mereka untuk 
melancarkan serangan. 


729 



PERANG UHUD 


HADITS KE-1170 


HADITS KE-1169 

<41C> 4)1 (S?j Jjux 

Jt 4)1 *jl 

4)1 -giJl Aj>-j :j\il oil jijj 
,Jp d-A^ll c OjwSj fJu-j 

i^oJl J-Ju «p^LIJl \4lifr tilklS cul^l i^l\j 

iYj& 'di jjjj S f5Jl 51 0I3 Uls ‘cJuUj 2jpj 

j»j «bUJ jUi jj>- <u5^>li oo^J-l 

^41 cbx.«Jkkxb <4£9jll 

(Li-JI ^ Ao :AjJ-l OdS 01 : j «£>UJI 

Sahi bin Sa'id ditanya seseorang mengenai 
luka yang pernah diderita Rasulullah - dalam 
pertempuran Uhud, maka dia menjawab, 
"Rasulullah gg terluka, gigi geraham patah, 
dan topi baja yang beliau kenakan juga 
pecah. Lalu Fathimah binti Rasulullah gg 
membersihkan darah beliau, sedangkan Ali 
menyiramkan air dari perisai. Ketika Fathimah 
melihat darah semakin bertambah banyak 
keluar, dia mengambil potongan tikar lalu dia 
bakar hingga menjadi abu, kemudian abu 
tersebut diletakkan di atas luka beliau hingga 
darahnya berhenti keluar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Mengenakan helm perang (85)) 

- Penjelasan 

Ckliij : Pelindung kepala, 
iiijil p : Menutup luka dengan abu. 

«SUUiUS : Akhirnya darah berhenti 
mengalir. 


jtf :jll J) 4)1 jIc <ioji--UV* 
Caj ,5^ jJuj 6^ 4bl j-i ^31 

j»4l isjJob AjJrsb «jlly'il ^ 

^ «/*** pW : 

(5_£& 

(oMji' U3 j^ 01 :*L^| 1. : j ^UJI i+j. t) 

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sepertinya 
aku melihat Nabi gg sedang bercerita tetang 
seorang Nabi di antara para nabi yang 
dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah- 
darah sambil beliau mengusap darah yang 
mengalir dari wajah beliau lalu bersabda, 
'Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka 
orang-orang yang belum mengerti.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi’ (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 


ALLAH SANGAT MURKA 
KEPADA ORANG YANG DIBUNUH 
OLEH RASULULLAH 

HADITS KE-1171 

jlS : jli iifr 4)1 Sj £)1 — \\V\ 

4jl)l 4Jl)! Jj ]j*/j 

*^I *sa?6 jj ji43 6*5^ 15^ 4)' 

4)1 4)1 J \j~ij aIioj Jp 4)1 

4jJl 4«J«C’ 

<_jLo 1 L» c->U f t i_AsS" 11 :,j 

(■*>•' fji d* 


730 



Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah 
bersabda, "Allah sangat marah terhadap 
suatu kaum yang melakukan perbuatan 
ini terhadap Rasulullah Dan ketika itu 
beliau sambil menunjuk gerahamnya 7 yang 
patah. Dan beliau juga bersabda, "Allah 
sangat marah terhadap orang yang dibunuh 
Rasulullah $$§ dalam perang fi sabilillah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan i" (64), Bab: 
Luka yang diderita Nabi pada Perang 
Uhud (24)) 


Penjelasan 

: Gigi sebelah kanan-bawah. 
i^£)l : Gigi yang ada di samping gigi seri di 
sisi kanan dan kiri, setiap orang memiliki 
empat gigi ini, dan yang mematahkan gigi 
Rasulullah ini adalah Utbah bin Abu 
Waqqash. 


GANGGUAN YANG DIDERITA NABI 
DARI KAUM MUNAFIK DAN MUSYRIK 

HADITS KE-1172 

51 ojiJL# Ji 4X11 -Ufc 
5*5 $ jju <ij 

: jLfrinu j 13 51 ‘ jLjli 4J 

Lx ^ui (*^=ql 

«ijuill 151 j4& Jp 

A-ifr 4All J~3> *giJl JL9w Jjialj (Aj 

^iajl UI} 4-JbS* Jp pJij 

i^J : Jvl ^ 51? jS j 5 a{ H 

AUl Jjijj Jp 

7 Orang yang merontokkan gigi geraham Nabi ialah, Utbah 
bin Abi Waqqash. 


4*t«lj 4^- L*» fjwj 4A)I 

<U«ilJ £3^3 tA^Jpll i3t\i? 

3 oI^a p g U I :J13 j»J 

Sjt jJl ^1 l^il^j :<JVS j » 0^1 & ^3 51 p 

AjUiUJi Juli (2U5 ^ 

«Ajujj <CjJuj «AjuoJ jjj ciLitj 

JyJ aIaCj ,jJ 4^13 

^5 Jlj3 :j\l iialk: jLli ^Ulll JLfcj iaJuo £)1 
<U)l «Xfr JjJ Jl Col^ «GL) #Xo 
jJb (ImmIa)! ^ ^Lc> 4A)l 

j£b Jp Jjf lil <_Aj ^ ttfJfi jlt obS* t :J *»-p-i) 

(*3^U U*. juJ 3 ,J J-ail 


Abdullah bin Mas'ud bercerita bahwa Nabi 
$£ shalat di dekat Ka'bah sementara Abu 
Jahal dan teman-temannya duduk di dekat 
beliau. Lalu, sebagian mereka berkata 
kepada sebagian yang lain, "Siapa dari 
kalian yang dapat mendatangkan isi perut 
(jerohan) unta milik bani fulan, lalu ia letakkan 
di punggung Muhammad saat dia sujud?" 
Maka berangkatlah orang yang paling celaka 
dari mereka, ia lalu datang kembali dengan 
membawa kotoran unta tersebut. Orang itu 
lantas menunggu dan memperhatikan. Maka, 
ketika Nabi sujud kotoran itu ia letakkan di 
punggung beliau di antara kedua pundaknya. 
Sementara aku hanya bisa melihatnya tidak 
bisa berbuat apa-apa. Duh, sekiranya aku 
bisa mencegah!" 

Abdullah bin Mas'ud melanjutkan kisahnya, 
"Lalu mereka pun tertawa-tawa dan saling 
menyindir satu sama lain sedang Rasulullah 
dalam keadaan sujud, beliau tidak 
mengangkat kepalanya hingga datang 
Fathimah. Fathimah lalu membersihkan 


731 



kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu 
baru Rasulullah mengangkat kepalanya 
seraya berdoa, 'Ya Allah, aku serahkan 
(urusan) Ouraisy kepada-Mu.' Sebanyak tiga 
kali. Maka doa tersebut membuat mereka 
ketakutan." 

Abdullah bin Mas'ud meneruskan, "Sebab 
mereka yakin bahwa doa yang dipanjatkan 
di tempat itu akan diterima. Kemudian Nabi jg 
menyebut satu per satu nama-nama mereka, 
'Ya Allah, aku serahkan (urusan) Abu Dahal 
kepada-Mu, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin 
Rabi'ah, Al-Walid bin 'Utbah, Umayyah bin 
Khalaf, dan 'Uqbah bin Abu Mu'aith.' Dan Nabi 
M menyebut yang ketujuh tetapi aku lupa." 
Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sungguh aku 
melihat orang-orang yang disebut Nabi 3 ^ 
tersebut, terbantai di pinggiran lembah Badar 
(dalam Perang Badar)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhd' (4), Bab: 
Apabila diletakkan kotoran di atas punggung 
orang yang shalat, maka shalatnya tidak 
batal (69)) 

Penjelasan 

Sj : Mereka berjumlah tujuh orang yang 
setelah itu didoakan keburukan oleh Nabi jjgg. 

: Kulit yang di dalamnya ada anak hewan, 
sama seperti placenta bagi manusia. 

: Bisa untuk mudzakkar dan mu’annats, 
jamaknya juzur, artinya unta yang disembelih. 
(£ill JLi* : Uqbah bin Abu Mu’ith, ia bergegas 
seorang diri lalu mempercepat perjalanan. 
Uqbah adalah yang paling celaka di antara 
kaum Quraisy meski di antara mereka ada 
Abu Jahal, karena ia lebih kafir dan menyakiti 
Rasulullah jgjj Kaum Quraisy sama-sama 
kafir dan merestui kekafiran, namun Uqbah 
memiliki satu hal yang membuatnya berbeda 
dengan kaum Quraisy, yaitu melaksanakan 
tindakan keji menyakiti Rasulullah jjjg, 
sehingga ia menjadi orang Quraisy yang 


paling celaka. Untuk itulah kaum Quraisy 
dibunuh dalam peperangan, sementara 
Uqbah dibunuh secara terpisah dengan cara 
diikat dan dijadikan sasaran panah. 

: yaitu andai aku punya kekuatan, 
atau kata adalah jamak dari kata , andai 

aku (Abdullah bin Mas'ud) punya kekuatan, 
tentu aku singkirkan kotoran-kotoran itu 
dari punggung Rasulullah $j§ Ia mengatakan 
seperti itu karena di Makkah ia tidak punya 
kerabat, karena dia adalah orang Hudzali dan 
sekutu, sementara para sekutunya saat itu 
orang-orang kafir. 

ujJu J& jLiiJu : Maksudnya mereka saling 
menuduh satu sama lain melakukan hal 
tersebut 

: Fathimah kemudian membuang 
kotoran yang dilemparkan orang paling 
celaka di antara kaum Quraisy (Uqbah bin 
Abu Mu'ith). 

edi julfi : Binasakan orang-orang kafir 
Quraisy, atau orang-orang yang namanya 
disebut Nabi jjg setelah itu, ini kata umum 
namun maksudnya khusus. 

: Mereka menduga. 

: Dikabulkan, istajabadan ajaba artinya 
sama, adanya mereka meyakini doa Nabi 
terkabul karena berada di tanah Haram, 
bukan karena doa Nabi 5^ sendiri. 

: Dengan membuat maf ul, yaitu Nabi 
M menyebut nama mereka satu persatu. 

: Jamak shari', artinya mashru', sebagai 
maf ul kedua kata dJj. 

<-4$* : Sumur sebelum ditutup, atau sumur 
kuno. 

j j? <-4i* : Dengan jar sebagai badai dari kata- 
kata <-4^31 d>, jenazah mereka dilemparkan 
ke dalam sumur dimaksudkan untuk 
merendahkan kedudukan mereka, agar bau 
busuk mereka tidak mengganggu orang, dan 
mereka tidak dikubur. 


732 



HAD1TS KE-1173 

UI& auI J-i tioj^-Nwr 

JA 4*X& AUl cuJll lgj| ^Juy 

HJ :jli jJ>-\ °y* XL\ j»jj (iUlc- Jt 
c^loi U JLil 5 «j (Cs^iJ U cUp ££ cUiJ 

«A^fr ^mJU <Z*J!oj& 31 tA.;AtJ' | 0 ^«< 

OJjl U a*c- ^ 

Sll jilutl jUl <^>3 Jc- pj*4* Ulj c-iiisUlS 
Ulpwi UI lili ColS ^3 «uJUtSil Jyu u 13 
JjSlIi tJjjo- bVd o^Uli «jjiUil jl5 

13 U»j <iU tiUjS Jji li <&! 5i :<JU*^ 

Uj #3^U3 JUA-! (il Jus tiUJI ti-ju oij «iLJlfr 
|kJ |«Uw*d (JLj^I lili* (^bUi |ft j OJLmi 

Jl£l jl cJLi Uli tiUi jul Ju^ U :Jll 
Ulc. 4AJl ^iJl jul ‘gUiift 

i* fi* i* j5 : j^i3 

Umi Aj jijO) u>k^ <0)1 Aju 

p£=>jo-t Jli lij i_>Ij Y : ( 3ii-l »Jb or :j (_SjLOl 

(»U-JI^J£=J^UjOs^ 

Aisyah radliallahu'anha, istri Nabi ^bercerita 
kepadanya bahwa dia pernah bertanya 
kepada Nabi $g§, "Apakah baginda pernah 
mengalami peristiwa yang lebih berat dari 
kejadian perang Uhud?" Beliau menjawab, 
"Sungguh aku sering mengalami peristiwa 
dari kaummu. Dan peristiwa yang paling berat 
yang pernah aku alami dalam menghadapi 
mereka adalah ketika peristiwa al-'Aqabah, 
saat aku menawarkan diriku kepada Ibnu 
'Abdi Yalil bin Abdu Kulal agar membantuku 
namun dia tidak mau memenuhi keinginanku 


hingga akhirnya aku pergi dengan wajah 
gelisah dan aku tidak menjadi tenang 
kecuali ketika berada di Qarnu ats-Tsa'aalib 
(Qarnu al-Manazil). Aku mendongakkan 
kepalaku ternyata aku berada di bawah 
awan yang memayungiku lalu aku melihat 
ke arah sana dan ternyata ada malaikat 
Uibril yang kemudian memanggilku seraya 
berkata, "Sesungguhnya Allah mendengar 
ucapan kaummu kepadamu dan apa yang 
mereka timpakan kepadamu. Dan Allah 
telah mengirim kepadamu malaikat gunung 
yang siap diperintah apa saja sesuai 
kehendakmu." Maka malaikat gunung 
berseru dan memberi salam kepadaku 
kemudian berkata, "Wahai Muhammad." 
Maka dia berkata, "Apa yang kamu inginkan, 
katakanlah. Jika kamu kehendaki, aku 
timpakan kepada mereka dua gunung ini." 
Maka Nabi ^ bersabda, "Tidak. Bahkan aku 
berharap Allah akan memunculkan dari anak 
keturunan mereka orang yang menyembah 
Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan- 
Nya dengan sesuatu apa pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan 1" (59), 
Bab: Apabila salah seorang di antara kalian 
mengucapkan dmin dan malaikat berada di 
langit (7)) 

Penjelasan 

£u)lf£:Di Mina. 

jii-; jp : Mengarah ke depan, maksudnya aku 
pergi tak tahu kemana karena sangat bingung. 
t-JUDl 635 : Miqat penduduk Najd, juga disebut 
Qamul Manazil, terletak sejauh perjalanan 
sehari semalam dari Makkah. 
dl)$ JISS : Seperti yang dikatakan Jibril, atau 
seperti yang kau dengar dari Jibril. 

: Dua gunung Makkah; Abu Qubais 
dan gunung satunya lagi di hadapannya; 
Q aiqa’ an, disebut seperti itu karena bebatuan 
gunung ini keras. 


733 



HAD1TS KE-1174 

4&I Jj-^3 5^ 

-^j jo*j fJuy aJl& 4jdl 

c~«S ‘ill cJl ji : jlii c4f3 

Cmi) Uo 4jjl jj 

V^i (>* ' : jS-Jlj A^l-I : li 

Jundab bin Sufyan menceritakan bahwa 
Rasulullah $§ ikut terlibat dalam berbagai 
peperangan di mana jari jemari beliau terluka 
mengeluarkan darah. Maka kemudian beliau 
bersya'ir, "Tiadalah kamu melainkan seujung 
jari yang berdarah, dan di jalan Allah ada 
sesuatu yang kamu peroleh." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanan " 
(56), Bab: Barang siapa yang tersungkur di 
jalan Allah (9)) 

- Penjelasan 

jaULJI jaiu £ : Di salah satu peperangan, ada 
yang menyebut perang Uhud. 
c4*S : mengeluarkan darah. 

«f4fS Sfl oi\ j£ : Kau tidak lain hanya jari 
yang disifati dengan sesuatu, selain sifat 
mengeluarkan darah. 


HADITS KE-1175 

«Ufr 4lll 

fll ifhj &C.& \&>&\ Jail :JVi 

•U^ U :oJ\lS tolj^l OpI?i 3 jl |Laj 
ojl jL) I5 diiUali (!)' <ii 

fe 3* Ai j/il t&S ji gjsB ili oibj 

( j5 Uj Ciljj lilioj U Jji jig t^lllj) 


vV ' ‘jy V : ji — aji v-»US” 1« : j 

(u-bi <y. - u "' 

Jundub bin Sufyan berkata, "Rasulullah ^ 
pernah mengalami sakit, oleh karena itu 
beliau tidak kuat bangun untuk melaksanakan 
shalat selama dua atau tiga hari, maka 
seorang perempuan datang kepada beliau 
lalu berkata, "Ya Muhammad, aku berharap 
mudah-mudahan setanmu betul-betul 
telah meninggalkanmu. Telah dua malam 
atau tiga malam aku tidak melihatnya 
menghampirimu. Maka Allah Azza Wa Jalla 
menurunkan ayat, 'Demi waktu Dhuha, dan 
demi malam apabila telah sunyi, Rabbmu 
tiada meninggalkanmu dan tiada benci 
terhadapmu/ (Adh-Dhuha: 1-3)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Adh- 
Dhuha (93), Bab: Telah bercerita kepada 
kami Ahmad bin Yunus (1 )) 

Penjelasan 

pi : Untuk shalat tahajud. 
o;t*J : Ia adalah Aura binti Harb, saudari 
Abu Sufyan, dialah wanita pembawa kayu 
bakar, istri Abu Lahab. 

(mendekati), fi’il muta'addi 
(transitif), seperti disebut dalam firman 
Allah sss ; s^UJI IjJji: Sfj, sementara qaruba 
adalah fi’il lazim (intransitif), qaruba asy- 
syai'u (sesuatu mendekat), qaribtuhu (aku 
mendekatinya), yang terakhir ini muta’addi 
(transitif). 

tjJdl) : Dhuha adalah waktu ketika matahari 
terangkat tinggi atau siang hari secara 
keseluruhan. 

< 3 ^ : Saja artinya tenang dan bertahan. 

Diriwayatkan dari Mujahid, Qatadah, 
Dhahhak dan Ibnu Zaid, saja artinya tenang 
hingga gelap gulita. 


734 



tUZlj U : Allah tidak memutuskan hubungan 
denganmu laksana orang melepas 
kepergian seseorang. Ada yang membaca 
wada’a (tanpa tasydid), artinya Allah tidak 
meninggalkanmu. Tawdi’ adalah kata yang 
dilebih-lebihkan dalam melepas kepergian 
seseorang, karena orang yang melepas 
kepergianmu seraya berpisah, ia benar- 
benar meninggalkanmu. 

JiU 3 : , Az-Zajjaj menafsirkan, Allah 

tidak membencimu, Allah tidak menyebut U} 
untuk menyelaraskan bagian akhir ayat- 
ayat. 


CARA DAKWAH NABI DAN 
KESABARANNYA MENGHADAPI 
GANGGUAN KAUM MUNAFIK 

HADITS KE-1176 

AJUI 5' (jJ &*U» 1 

aJL )ak aJl* AjO £ CSj jJu j aJlc. 

f 0 f „ ^ ^ ^ ^ ^ 

ijJU jAj ijjj A^»Uul «aIJj Oijjj lO 

si (S? 

# J5- J!i 

& Q>) <35 f4kj 

Cwli ulj Ajjl J-i 

tAjlS ji AjuI AJJl JUfr 'J?" «AjIaJI 

JjSl fLi iy?i5 S : jtf fS 
jjb&JJ j>i J&j p tjJu-j 
jj aS) 1 ilfi- jui 5 13*" 13^3 


£>jlj ^ «Ia»- jjij U 05 

J\i aJl& joJaill lL« <<ILL>-J Jl 

eUi CJ- Utl clLJGt £ Ule.1 65' 

aJx. AJDl ^>0 <JjA j|)l 

jt jju* Jp J»o ( j9- iSl5 U*5j ju 
oU»- jal J\1 U# SJuti (j\ :Jl 49 oSllc- 

uifrl j\i loSj j\3 j5 a&I Ulfi. j uji 

AjLll iiUiC-l jJL) a 1)1^3 Ajjl U AAP 

Jp S^scJl ; oi JaI ^JJiLgl jJJJ «ilUL&l j^jJl 
UUi aI)I Sj UJi ajLo*JU oji^o jl 

aj j*l dUlj tiuL J ji« jii jiu 

jUUj aJl£ AjJi jJUj £gi)! AJLC- llai Col^ U 
j jJLjJI vV t* :0»Jca— :J tSjUJI 

o* V u-^ 

Usamah bin Zaid menceritakan bahwa 
Nabi gg mengendarai keledai milik beliau. 
Di atasnya ada pelana bersulam beludru 
Fadakiyah*, sementara Usamah bin Zaid 
membonceng di belakang beliau ketika 
hendak menjenguk Sa'ad bin 'Ubadah di 
Bani Al-Harits Al-Khazraj. Peristiwa itu terjadi 
sebelum Perang Badar. Beliau kemudian 
berjalan hingga melewati suatu majelis 
yang di majelis tersebut bercampur antara 
kaum Muslimin, orang-orang musyrik, para 
penyembah patung, dan orang-orang 
Yahudi, dan dalam majelis tersebut terdapat 
pula Abdullah bin Ubay bin Salul dan 
Abdullah bin Rawahah. 

8 Sebuah kota yang terletak agak jauh dari kota Madinah, 
berjarak sekitar dua hari perjalanan. 


735 



Saat majelis itu dipenuhi kepulan debu hewan 
kendaraan, Abdullah bin Ubay menutupi 
hidungnya dengan selendang sambil berkata, 
"Jangan mengepuli kami dengan debu." 
Kemudian Nabi mengucapkan salam 
kepada mereka lalu berhenti dan turun. Nabi 
M mengajak mereka menuju Allah sambil 
membacakan Al-Our'an kepada mereka. 
Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada 
beliau, "Wahai saudaral Sesungguhnya apa 
yang kamu katakan tidak ada kebaikannya 
sedikit pun. Bila apa yang kau katakan itu 
benar, maka janganlah kamu mengganggu 
kami di majelis ini, silahkan kembali ke 
kendaraan Anda, lalu siapa saja dari kami 
mendatangi Anda, silahkan Anda bercerita 
padanya." 

Abdullah bin Rawahah berkata, "Wahai 
Rasulullah, bergabunglah dengan kami di 
majelis ini karena kami menyukai hal itu." 
Maka Kaum muslimin, orang-orang musyrik, 
dan orang-orang Yahudi pun saling mencaci 
hingga mereka hendak saling menyerang. 
Nabi % terus menenangkan mereka hingga 
mereka semuanya diam, kemudian beliau 
naik kendaraan hingga masuk ke kediaman 
Sa'd bin 'Ubadah, lalu beliau bersabda, "Hai 
Sa'dl Apa kau tidak mendengar ucapan Abu 
Hubab?" maksud beliau tentang ucapan 
Abdullah bin Ubay. Beliau bersabda: "Dia 
telah mengatakan ini dan Ini." 

Sa'ad berkata, "Maafkan dia wahai 
Rasulullah dan berlapang dadalah 
kepadanya, demi Allah, Allah telah memberi 
Anda apa yang telah diberikan pada Anda. 
(Dahulu) penduduk telaga ini (penduduk 
Madinah) bersepakat untuk memilihnya dan 
mengangkatnya, namun karena kebenaran 
yang diberikan kepada Anda itu muncul, 
sehingga menghalanginya (Abdullah bin 
Ubay) menjabat sebagai pemimpin, maka 
seperti itulah perbuatannya sebagaimana 


yang Anda lihat." Akhirnya beliau pun 
memaafkannya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Mengucapkan salam ketika masuk majelis 
yang di dalamnya bercampur antara kaum 
Muslimin dan Musyrikin (20)) 

Penjelasan 

<_>£} : Semacam pelana untuk hewan-hewan 
tunggangan yang memiliki kuku kaki. 

: Pakaian yang ada suteranya, 
sfi» : Nisbat kepada Fadak, sebuah kota 
terletak sejauh perjalanan dua hari dari 
Madinah. 

JJSU-f : Orang-orang yang membaur. 

#3)1 4^ : Debu-debu yang beterbangan 
karena perjalanan hewan. 
p - : Tutupilah. 

D/ii H : Jangan kau terbangkan debu-debu 
itu. 

\jj> jf St : Tidak ada sesuatupun yang 
lebih baik dari seruanmu ini. 

: Rumahmu. 

Uii.1 : Ikutlah bergabung bersama kami. \p : 
Bermaksud. 

\p\pi : Saling serang dan memukul. 

: Mendiamkan mereka. 
ipJi : Orang Arab menyebut perkampungan- 
perkampungan dengan sebutan bihar. Al- 
Jauhari menjelaskan, bahrah lebih rendah 
dari lembah, maksudnya adalah tanah yang 
baik. 

: Mengenakan mahkota raja kepadanya. 
SliA : Secara hakiki, atau kiasan maksudnya 
menjadikan Abdullah bin Ubai sebagai raja. 
Mahkota dan balutan adalah dua hal yang 
selalu melekat pada kerajaan. 

Sp : Tersendak. 


736 



HADITS KE-1177 

jlS : JVl lilfr 4&1 vi4^-"' wv 

4)1 JUfr c-Iii J3 jX*3 <0)1 j-i 
*fLj Ajlc- 4)1 ^iil a)JI JJJiilS ijil 

(Aaa (3jJL«j JjJJajll (IjL^ tySjj 

^4c- <0)1 ^giJl »U1 L4s a^umi ji»jl 

■3^1^ ^lil aJL 3 4A)lj <4~Jl : Jli 

jU^ 4j)lj :^|if jUeTjf! £4 J>j jlii 
(4*4 t3jj |JUO} AaL- 4)jl 4jl)l 

ywaiS (Ulikd <L«ji y» j4j 4)1 o4iJ C~hai 

ujj9 ll ft i u 5^3 »4l*fcJi»t £>lj J»3 

j [ 3 ) cJjil UiLi JUDI 3 (jJj^llj 

(U^Ij tyszi\ ^ 

J-^Le)/l (j »Uf U yU \ :jtLa)l ybT Of A»^a-t) 

(u-^'OK 

Anas ® berkata, "Dikatakan kepada Nabi 
'Sebaiknya Baginda menemui Abdullah 
bin Ubay.' Maka Nabi jg menemuinya 
dengan menunggang keledai sedangkan 
Kaum Muslimin berangkat bersama beliau 
dengan berjalan kaki melintasi tanah yang 
tandus. Ketika Nabi 2j| menemuinya, ia 
berkata, 'Menjauhlah dariku, demi Allah, 
bau keledaimu menggangguku/ Maka 
berkatalah seseorang dari kaum Anshar 
di antara mereka, 'Demi Allah, sungguh 
keledai Rasulullah jg| lebih baik daripada 
kamu/ Maka seseorang dari kaumnya 
marah demi membela Abdullah bin Ubay 
dan ia mencelanya sehingga marahlah 
setiap orang dari masing-masing kelompok. 
Saat itu kedua kelompok saling memukul 
dengan pelepah kurma, tangan, dan sandal. 


Kemudian sampai kepada kami bahwa telah 
turun surat Al- Hujurat: 10 yang artinya "Jika 
dua kelompok dari kaum muslimin berperang 
maka damaikanlah keduanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perdamaian " (53), Bab: 
Tentang mendamaikan sesama manusia (1 )) 

Penjelasan 

') : ’) untuk harapan hampa, sehingga 
tidak memerlukan jawab, atau tetap 
berfungsi sebagaimana mestinya, sementara 
jawabnya dibuang, yaitu \jJ- 6^3 (tentu lebih 
baik), atau semacamnya. 

C£j : Maksudnya kawasan yang dilalui Nabi 

m- 

J>‘) : Tanah gersang, hampir tidak ada 
tanaman yang tumbuh di sana, selain satu- 
dua pepohonan saja, 
udj : Menjauhlah. 

U sii : Masing-masing dari keduanya saling 
mencela. 

Ab -\ : Pelepah kurma. 


TERBUNUHNYA ABU JAHL 

HADITS KE-1178 
*gi)l j\5 : JVl «ilt <0)1 { jS\ 

J*i UJJaL 'y* :jJu 41 £> 4)1 

Aj jb M iSjZyi iSy uJo ^>\ j>\ 

C-jl : JUl 3 ji itXJs£. \Ll 

: jll j\ tiijd Jy j*j :JVl J*> \jt 



(J*r ^ J d yU A ybS” U rj tSjUJl *»->!) 


737 



Anas m berkata bahwa Nabi jg bersabda 
pada Perang Badar, "Siapa yang mau 
melihat apa yang dilakukan Abu Dahal?" 
Maka Abdullah bin Mas'ud berangkat 
lalu dia medapatkannya dalam keadaan 
telah ditebas oleh dua putra 'Afra' hingga 
tubuhnya terkapar. Dia (Abdullah bin 
Mas'ud) bertanya, "Kamukah Abu Dahal?" 
Lalu dia menarik jenggot Abu 3ahal dan 
berkata, "Apakah kamu berada di atas 
seorang yang dibunuh oleh kaumnya atau di 
atas orang-orang yang membunuhmu?" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Terbunuhnya Abu Jahal (8)) 

Penjelasan 

i\$Z. £1 : Keduanya adalah Mu’adz dan 
Mu'awwidz. 

SjJ : Maksudnya meninggal dunia, atau 
kondisinya seperti kondisi orang mati tanpa 
tersisa apapun selain layaknya gerakan 
hewan yang disembelih. 

: Dengan alif sebagai ganti wawu, 
menurut dialek orang yang tetap 
mempertahankan alif dalam al-asma as- 
sittah dalam segala kondisi i’rab, seperti 
kata-kata berikut; litf ttj l£Ui 6) , atau nashab 
sebagai nida', maksudnya adalah U cif 
jii fci (engkau akan mati, wahai Abu Jahal), 
iiji il=5 jij Jy Ji) : yaitu tidak ada aib bagiku 
jika kalian membunuhku. 


TERBUNUHNYA KA’AB BIN AL- 
ASYRAF, SI TOGHUT YAHUDI 

HAD1TS KE-1179 

Jji oli 

tj* 4A)I 4J)I JIS :J15 


aJ \jLjj 4&I iSh\ U ilvl ji cJtSJ 

aIss! 41)1 b :JUs (< J U< 

#\jU js : jvS lili, jyi jl jSU :jll : jvJ 

UJlw JJ ji^ll |Xa 5i :JUl cduJo jj JU^ 
(IU 1 *«JL«jI JbuSl JJ tUllp jS Ajlj UiJu? 

jil ;ndi J \Ii jil ddl 4*113 diuj : j\I 
Jl Jl JlLlj Jj»- iftjy 
c^ju : jui jjilj jl Ulg CULlS jl 
j£=>pld (jjZijl: jll Juy Jl ijlll Jyijl 
: Jll ojiM viiVj (UpUli «ULfljj :lpll 
iUpIAj! (iLtoy (JjufT ijllS JjjJbjll 

l AA : jl J-jj Jjj jULi jA A>-l 

(£SllM gi) && &3j > 

jAj «aIjU JjI aJmj ^ o*Uil Jujtj 5' 0JS-\j3 
jj*l < Jl pAlftls J* i-JS ji4 
A-fel l jl ojjb jj| :i>ly>l d) cJlil 

aJJU jjl Jjlj jj JUjft jA dl : jul 

dl :jlJ j»j]l <U* jlaib AilS ^u*al :cJll 

Oi «aIjU jil <jjl jA 

Jtf Sk r-P' 

(j^3 %\J>- \j» 131 : JUl jjLjj iauo dLljo Jult 

^ . ^a < t <*il jU :o_^ jllj tgj^ 2 »li A^IJ 

u«JaJl Lg >j «lAijia (LfeJl jjo 
i £•£*& "JI5 tj-wJ? I ^31^ col^ U : JUi 

t_i j^l :j I aI tLjjjiJl jdlj oJaJI jLZS jlafrl 


738 



j#-J I |kM*l |«j ijjli dJLuj^ jmi! (^1 

: Jll «AJU ) ^=u1m(). l^Ji |L«j : j\! ^ 5^' :<J\i 

jJJij d_jlfr 4jj| =gS)\ gj| p «o^lSis ^£=uj£ 
o jj $>»l3 

jjjt ljS* Jd <_Aj \o itjjjUil ohS" M :j (jjjliiJI 4>-j>-i) 

]abir bin Abdullah ® berkata bahwa 
Rasulullah jlg bersabda, "Siapakah yang 
akan membunuh Ka'ab bin Asyraf yang 
telah durhaka kepada Allah dan melukai 
Rasul-Nya?" Maka Muhammad bin 
Maslamah berdiri dan berkata, "Wahai 
Rasulullah, sukakah Anda jika aku yang 
akan membunuhnya?" Beliau menjawab, 
"Ya." Muhammad bin Maslamah berkata, 
"Izinkan aku untuk mengatakan sesuatu." 
Beliau bersabda: "Katakanlah." Setelah 
itu Maslamah mendatangi Ka'ab, lalu 
dia berkata, "Sesungguhnya laki-laki itu 
(maksudnya Nabi ag) telah meminta sedekah 
kepada kami, padahal kami dalam keadaan 
susah, oleh karena itu aku datang kepadamu 
untuk berhutang." Ka'ab berkata, "Dan juga 
-demi Allah- kalian akan bosan kepadanya." 
Maslamah berkata, "Sesungguhnya kami 
telah mengikutinya, dan kami tidak suka 
meninggalkannya hingga kami mengetahui 
akhir kesudahannya, dan kami hendak 
meminjam satu atau dua wasaqV' 'Amru 
tidak hanya sekali menceritakan kepada 
kami, namun ia tidak menyebutkan 'satu atau 
dua wasaq.' Atau, aku berkata kepadanya, 
'satu atau dua wasaq.'" Perawi berkata, 
"Seingatku dalam hadits tersebut disebutkan 
'satu atau dua wasaq.'" 


9 1 wasaq = 60 sha' 

1 sha' a 4 mud 
1 mud = 1 1/3 rithl 
1 rthl = 2564 gram / 8 ons 


Ka'ab bin Al-Asyraf menjawab, "Baiklah, 
akan tetapi kalian harus memberikan 
jaminan kepadaku." Mereka menjawab, 
"Engkau harus kami beri jaminan apa?" 
Ka'ab menjawab, "Gadaikanlah istri-istri 
kalian." Mereka menjawab, "Bagaimana 
kami harus menggadaikan istri-istri kami, 
sementara kamu adalah orang yang paling 
rupawan di Arab." 

Ka'ab berkata, "Kalau begitu, gadaikanlah 
putri-putri kalian." Mereka berkata, 
"Bagaimana kami harus menggadaikan 
putri-putri kami, nantinya mereka akan dihina 
orang-orang dan dikatakan, 'Mereka telah 
digadaikan dengan satu atau dua wasaq/ 
hal ini akan membuat kami terhina, akan 
tetapi kami akan menggadaikan la'mah 
kami." Sufyan mengatakan, maksudnya 
adalah senjata. 

Kemudian mereka membuat perjanjian untuk 
bertemu kembali. Di suatu malam Maslamah 
bersama Abu Na'ilah— ia adalah saudara 
sepersusuan Ka'ab— datang menemui 
Ka'ab, lalu Ka'ab mengundangnya untuk 
masuk ke dalam benteng, setelah itu Ka'ab 
turun menemui mereka. Istri Ka'ab berkata 
kepadanya, "Ke mana engkau hendak keluar 
pada saat seperti ini?" Ka'ab menjawab, 
"Dia adalah Muhammad bin Maslamah 
dan saudaraku Abu Na'ilah." Selain 'Amru 
menyebutkan, "Istri Ka'ab berkata, "Aku 
mendengar suara seperti darah menetes." 
Ka'ab menjawab, "Dia hanyalah saudaraku, 
Muhammad bin Maslamah dan saudara 
sepersusuanku Abu Na'ilah. Sesungguhnya 
sebagai seorang yang terhormat, apabila 
dipanggil, maka ia akan menemuinya 
walaupun di malam hari." 

Perawi berkata, "Kemudian Muhammad bin 
Maslamah memasukkan (ke dalam benteng) 
dua orang bersamanya." Dikatakan kepada 
Sufyan, "Apakah 'Amru menyebutkan nama 
mereka?" la menjawab, "Amru hanya 


739 



menyebutkan nama sebagian dari mereka." 
'Amru berkata, "la datang dengan dua laki- 
laki." Sementara yang lain mengatakan, 
"Abu Abs bin Jabr, Al-Harits bin Aus dan 
'Abbad bin Bisyr." 

'Amru mengatakan bahwa ia datang 
bersama dua orang laki-laki. Maslamah 
melanjutkan, "Sungguh, aku akan meraih 
rambut kepalanya dan menciumnya, jika 
kalian melihatku telah berhasil menguasai 
kepalanya, maka mendekatlah dan tebaslah 
dia." Sesekali Maslamah berkata, "Kemudian 
aku akan memberikan kesempatan kepada 
kalian untuk menciumnya." Ketika Ka'ab 
turun untuk menemui mereka, dan bau 
minyak wanginya mulai tersebar, Maslamah 
berkata, "Aku belum pernah mencium aroma 
wangi yang lebih bagus dari ini." Selain 'Amru 
menyebutkan, "Aku memiliki minyak wangi 
wanita arab dan lebih sempurna dikalangan 
Arab." 'Amru mengatakan, "Maslamah 
berkata, "Apakah engkau mengizinkanku 
untuk mencium kepalamu?" Ka'ab 
menjawab, "Silahkan." Kemudian Maslamah 
menciumnya dan diikuti oleh shahabat- 
sahabatnya." Setelah itu Maslamah berkata 
lagi, "Apakah engkau mengizinkanku lagi?" 
Ka'ab menjawab, "Silahkan." Ketika ia telah 
berhasil menguasainya, Maslamah berkata, 
"Mendekatlah." Maka mereka langsung 
membunuhnya, setelah itu mereka menemui 
Nabi |jg dan mengabarkan kepada beliau." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Terbunuhnya Ka'ab bin Al-Asyraf( 15)) 

Penjelasan 

ilr* : Yaitu siapa yang siap dan 
bergegas untuk membunuhnya. 

o* ‘ r ^J ji : Karena dia telah menyakiti 
Allah dan Rasul-Nya melalui syair-syair 
berisi celaan terhadap beliau dan kaum 
muslimin, serta menghasut kaum Quraisy 
untuk memerangi mereka. 


oi 4 : Yang menyenangkan Ka’ab. 

ji-jJ» i!» 6i : Maksudnya Nabi jgg. 

15& ji i!) : Melelahkan kita dan memikulkan 
beban berat kepada kita. 

: Lebih dari yang kau sebutkan, 
db] : Kalian akan semakin jemu dan berkeluh 
kesah. 

: Seperti disebutkan dalam A/-Qdmflsdan 
lainnya, wasaq adalah bawaan yang mampu 
dibawa seekor unta, yaitu enampuluh sha’, 
satu sha' sama dengan empat mud, dan satu 
mud sama dengan satu sepertiga rithel. 

: Berilah aku jaminan atas kurma yang 
kalian inginkan. 

: Kaum wanita condong pada 
bentuk-bentuk yang indah. 

^ : Menurut penjelasan para ahli 
bahasa, silah adalah baju besi, ini namanya 
menyebut kata menyeluruh untuk sebagian, 
maksudnya Ka'ab tidak mengingkari senjata 
yang ada pada mereka kala mereka datang 
menemuinya. 

Oi. U fy : Maksudnya ketika Ka’ab tiba. 

jslS Jli : Aku akan menghukum karena 
bait-bait syair yang ia ucapkan. Orang Arab 
menyebut perkataan untuk makna lain 
secara majaz. 

: Ambillah dia dengan pedang-pedang 

kalian. 

: Menyebar baunya. 


PERANG KHAIBAR 

HADITS KE-1180 
4JJl 4AJl J ij+uj 

SloiJl UbJilfr \IlLa3 \jt. pSij 


740 



A*!* 4A)I aIiI 
A^cUp $ (Jbjj Ujj A^lU» Jj| cl%SjJ 
013 l5^j £jj A*l& AJJl AjJl ^gj 
«jH'Luj Ajic- Ajjl 4jiil ^gj A9i3 j***-) JjlSj 

(J?Q «jAs jlj^fl 'jC^> p 

j£5 UU jjLwj <ult aI)I ajjI 'gj jjka 

UJjj lil UI _^U>- cJ^> JS5* I 4&I :jll <Zjj&\ 
: jV5 U^U LgllS pUi |»J5 A^-Ui 

:ipiil «jL^JCfti ji £ji)i 
SjiC- : jll ( JLUU jJju) 

(iw)l j j&j U v'f S^Lall A : ij tSjLOl A^>.i) 

Anas menuturkan bahwa Rasulullah $g pemah 
memerangi Khaibar. Lalu, kami shalat Shubuh 
dekat negeri tersebut, setelah shalat beliau 
mengendarai kendaraannya. Abu Thalhah 
juga mengendarai kendaraannya sedangkan 
saya membonceng Abu Thalhah. Ketika beliau 
melewati gang di Khaibar, beliau memacu 
kendaraannya sampai lututku bersentuhan 
dengan paha Nabi Si dan saya melihat 
putihnya paha Nabiyullah j|j. Lalu, beliau 
menyingkap sarung dari pahanya hingga aku 
dapat melihat paha Nabi yang putih. 

Ketika memasuki desa beliau bersabda, 
"Allahu Akbar, binasalah Khaibar dan 
penduduknya! Sungguh, jika kami 
mendatangi halaman suatu kaum, maka 
(amat buruklah pagi hari yang dialami oleh 
orang-orang yang diperingatkan itu). ' (Ash- 
Shaffaat: 177). Beliau mengucapkan kalimat 
ini tiga kali." Anas bin Malik melanjutkan, 
"(Saat itu) orang-orang keluar untuk bekerja, 
mereka lantas berkata, 'Muhammad datangi 
' Abdul 'Aziz berkata, 'Sebagian shahabat 


kami menyebutkan, "Pasukan (datang)! ' 
Maka kami pun menaklukan mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat ' (8), Bab: 
Masalah berkenaan paha (apakah termasuk 
aurat?) ( 12)) 

Penjelasan 

'J &- : Khaibar terletak sejauh delapan barid 

dari Madinah, perang ini terjadi pada bulan 

Jumadil Ula tahun 7 Hijriyah. 

iliiil £U : Shalat shubuh. 

uJL : Kegelapan akhir malam. 

jjbj Jlsl Ji *iil ^3 : Rasulullah jgg 

mempercepat langkah hewan tunggangan 

beliau. 

<5t*j & : Di jalanan Khaibar. 

.jiJ jc. j\yj\ 'jLZ. p : Saat menggiring hewan 
tunggangan, agar leluasa untuk itu, hasrul 
izar maksudnya menyingkap sarung. 

: Maksudnya Khaibar, beliau merasa 
jalanan Khaibar berada di luar Khaibar. 

: Khaibar menjadi sepi tak 
berpenghuni, Nabi Si menuturkan kata- 
kata ini sebagai pemberitaan hal gaib, atau 
sebagai doa untuk penduduk Khaibar, 
yaitu beliau optimis kala melihat penduduk 
Khaibar keluar membawa cangkul dan 
tumpukan kayu yang merupakan alat-alat 
penghancur. 

: pasukan, disebut khamis karena 
pasukan ini terdiri dari lima regu; garis 
depan, belakang, pasukan inti, dan dua 
sayap. 

liUlil» : Khaibar. 

Sjic : secara paksa atau secara damai. Untuk itu 
diperdebatkan, apakah Khaibar ditaklukkan 
secara damai, paksa, ataukah melalui 
pengusiran. Al-Mundziri memperkuat 
bahwa sebagian di antaranya ditaklukkan 
secara damai, sebagian lain secara paksa, 
dan ada juga yang ditaklukkan dengan cara 


7A1 



pengusiran, sehingga kontradiksi di antara 
riwayat-riwayat yang ada bisa dihindari. 


HADITS KE-1181 

Al ($e 'j & Uu 

jjuj 4jdl £giJl lli-J»- :J15 
: 3* J?-j JUl U^i 

6§ cUlfcJL* 3f U*y*5 \j 

U Col S/jJ j#Jl :Jjij <^a]U Jj^4 JjO 

*(iD p!«A 3 (jA &\5 *j/j l*8 Jl UjJCJJ&l 

aIXI» 3ShP 5 oi f IjjM cJjj illiii u 

U-lc- ^CiaJUj IIIjI iL lil UI ULie- 
luJb £yA a JL& 4jjl 4jJl Jj*uj (J Lis 

jli Al 55^2 : jll gj^’l j? :^3Vl jjllil 

Lu*I«l S/JJ 4&1 £gi £ 

U&L31 JL>- Uull 4 j 

wJiJ ^ j»l& \^&CJ (JUu 4JJl (jl |tJ e. U . jJ il 
Ij«a5jI ^ 4 £ j* cot*9 ^jJl j*^iil » Uw. 4 ^ja>U 3I 
L* 4*JL£> 4JJl ^jiil JUs Yj^S U|3^u 

(5^ jp : !5^ 5j-*|y j' £ <S!3^ 5 ^ 
jJjSil jll Ai^l-^ fi :|JH3 jji jp :jvl 

jlii :fi-j aIIc Al 

jl :J\I ‘I^JujJoj jl 4&1 ^ 

cl^j-aS jA Ic- L . i. w i 5^ ^>*JI vJUa3 Uls jJli 

oUi ^,»3 AjysaJ Aj jj\I£s 

:J\S <U* oUi 4 ^alt ipj 3^ ylitl lUwi 


Ai J-3 Ai Jjj :iiL- jiS «\jil5 i2S 

:a) cii <!U U : JV5 Ij-Tjij jdlj aIIc- 

^ ’ 7« si i 1 

J\i aJuc. JLa- \ja\& jl Ijltj <j\j Q,\ jJIjls 
a) ^l aJU :^Ju<jj A^Lfr AUl 

JS «IaI^- OAli- Aji :a1*1^I 3^ 

A)jU I4J 3j^" 

(jjji- Sjjt <_jU TA itSjUil ljUS" 'U : j i5jUvJI <»-_/>- 1) 

Salamah bin Al-Akwa' m berkata, "Kami 
pergi berperang ke Khaibar bersama- 
sama dengan Rasulullah maka kami 
mengadakan perjalanan di malam hari. 
Seorang anggota pasukan lalu berkata 
kepada Amir bin Al-Akwa', 'Bacakanlah 
kepada kami sajak-sajakmu!' Amir memang 
seorang penyair. Kemudian dia turun sambil 
menghalau unta dan berkata, 'Ya Allah, 
kalau bukan karena (Hidayah-Mu) maka 
tidaklah kami akan mendapat petunjuk, kami 
tidak akan bersedekah, dan kami tidak akan 
mendirikan shalat. Oleh karena itu, ampunilah 
kami sebagai tebusan Engkau atas kesalahan 
kami. Dan teguhkanlah pendirian kami 
jika bertemu dengan musuh. Tanamkanlah 
ketenangan di hati kami, apabila diteriaki 
kami akan datang. Dan dengan teriakan, 
mereka akan menangis kepada kami.' 

Maka Rasulullah jg§ bertanya, 'Siapakah 
orang yang menghalau unta sambil bersyair 
itu?' Mereka menjawab, 'Amir.' Beliau 
bersabda, 'Semoga Allah memberinya 
rahmat.' Lalu seorang anggota pasukan 
bertanya, 'Betulkah begitu ya Rasulullah?' 
Alangkah baiknya sekiranya Anda 
menyuruhnya supaya menghibur kami terus." 
Kiranya saat itu kami telah sampai di Khaibar, 
kemudian kami mengepung penduduknya, 
sehingga perut kami terasa sangat lapar, 


742 



lalu Rasulullah |g bersabda, 'Sesungguhnya 
Allah menaklukkan negeri itu kepada kalian/ 
Salamah berkata, 'Setelah hari mulai 
petang di hari penaklukan Khaibar, mereka 
mulai menyalakan api, maka Rasulullah 
bertanya, 'Nyala api apakah itu? Dan untuk 
apakah mereka menyalakan api tersebut?' 
Mereka menjawab, 'Untuk membakar 
daging/ Beliau bertanya: 'Daging apa?' 
Mereka menjawab, 'Daging keledai jinak/ 
Maka Rasulullah $j$ bersabda, 'Tumpahkan 
dan pecahkanlah (periuknya)/ Lantas ada 
seorang laki-laki berkata, 'Tumpahkan lalu 
dicuci/ Beliau menjawab, 'Atau seperti itu/ 
Tatkala dua pasukan saling berhadapan, 
ternyata Amir hanya mempunyai pedang 
pendek. Dengan pedang itu maka ia 
menikamkannya di betis orang Yahudi, 
tetapi malang baginya, ujung pedang itu 
terus meluncur hingga berbalik mengenai 
lutut Amir, dan Amir pun gugur karenanya/ 
Salamah berkata, 'Tatkala mereka telah 
kembali pulang, Rasulullah memegang 
tanganku, ketika beliau melihat aku diam/ 
Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu?' 
Aku menjawab, 'Ayah dan ibuku menjadi 
tebusan Anda, mereka mengatakan, 'Pahala 
Amir telah terhapus." Beliau bertanya, 
'Siapa yang mengatakannya?' Beliau lantas 
bersabda, 'Orang yang mengatakannya 
telah berdusta, sesungguhnya dia 
memperoleh pahala ganda— sambil beliau 
memberi isyarat dengan menggabungkan 
jemarinya — dialah pejuang sesungguhnya, 
dan sedikit sekali orang Arab yang pergi 
berperang seperti dia/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

- Penjelasan 

& ji-J JUS : Ia adalah Usaid bin Hudhair. 
: Paman Salamah bin Akwa’. 


■Iljlfcift j; : & dan bentuk tashghir-nya. 
dengan menambahkan ha' menjadi igi» : 
jamaknya maksudnya sebagian dari 
urusanmu. 

<1U : Lawan bicara kata-kata ini adalah 

Nabi^g, maksudnya maafkan kesalahan kami 
terhadapmu, karena tidak bisa dibayangkan 
kata-kata seperti ini diucapkan kepada Allah. 

: Bukan dimaksudkan sebagai doa, tapi 
sebagai pembuka perkataan. 

U : Dari ibqa' , yaitu dosa-dosa yang kami 
tinggalkan di belakang kami. 

6) : Jika kita bertemu musuh, 
ogjjj : Mintalah kepada Rabbmu agar 
menurunkan (ketenangan). 

& 1$) : Ketika kita diseru kepada selain 

kebenaran. 

: Kami enggan dan menolak. 

jrCilUj : Dengan suara teriakan, 
mereka menghampiri dan meminta tolong 
kepada kami. 

iul ‘&JI j\5 : Disebutkan dalam hadits 
Ahmad dari riwayat Iyas bin Salamah, 
Nabi M mengatakan, "Semoga Rabbmu 
mengampunimu." Iyas berkata, “Ketika 
Rasulullah memintakan ampunan untuk 
seseorang secara khusus, dia pasti mati 
syahid.” 

pyi\ 5* Jij JVj : Ia adalah Umar bin Khattab. 
oJij : Mati syahid wajib untuknya karena 
doamu untuknya. 

: Apakah tidak. 

o : Pertahankan untuk kami agar kami 
menikmatinya. 

jJ. uyil : Kami kemudian mendatangi 
penduduk Khaibar. 

1*3 - : Kelaparan. 

(Lfeic. : Satu benteng demi satu benteng, 
dan benteng pertama yang ditaklukkan 
adalah benteng Na’im. 


743 



Jr- : Keledai-keledai jinak, humurjamak 
dari himar. 

\Zyljk \ : Tuangkan tungku-tungku itu. 

illS j \ : Maksudnya membilas daging-daging 

yang ada di tungku. 

: Berkumpul dengan berbaris untuk 
berperang. 

: Ujung pedang atau sisinya yang 

tajam. 

Ujung lutut bagian atasnya. 

1^13 UlS : Pulang dari Khaibar. 
ikt JLi : Karena ia bunuh diri. 

ii ol : Pahala jihad dalam ketaatan dan 
pahala jihad di jalan Allah. 

15 1 : Melakukan amalan berat. 

Iftli : Di jalan Allah. 

Uk \i> ^ js : Sepintas, kata ganti dalam 
(U?) merujuk pada perang Khaibar yang tengah 
diceritakan, atau kepada jihad dan mujahadah 
yang disebutkan. Maknanya; jarang ada orang 
Arab yang beijalan dalam peperangan dengan 
cara seperti jalannya Amir. 


PERANG AL-AHZAB ATAU KHANDAQ 

HADITS KE-1182 

c : j\l tils. 4&I dJai-WAf 

4&1 

Jfcj ,jbCj o$l gj\j jjJ JjUj 

luLtf S/j ki JUx> Sj iL JuaI U cut SljJ :Jjju 
b\ }\$i\ c UlE 

kjji lisi 13^131 bj bllft ji jSn 

jj»- *-Aj ^ :i W-\ 4a-^t) 


Al-Bara' a® berkata, "Aku melihat Rasulullah 
g§ pada perang al-Ahzab mengangkut tanah 
bebatuan di mana tanah-tanah itu telah 
menutup perut beliau yang putih sambil 
bersya'ir, 'Kalaulah bukan karena Engkau 
ya Allah, tentu kami tidak akan mendapat 
petunjuk, tidak pula menunaikan zakat dan 
mendirikan shalat/ Untuk itu turunkanlah 
sakinah (ketenangan) kepada kami, dan 
kuatkanlah kaki-kaki kami bila bertemu 
(musuh). Sesungguhnya orang-orang (itu) 
telah berbuat aniaya terhadap kami, jika 
mereka menghendaki fitnah, kami tidak 
pernah peduli (menyerah)." 

(HR. Bukhari, Kitab; “Jihad’ (56), Bab: 
Menggali parit (34)) 

Penjelasan 

yljiSh \y , : Disebut seperti itu karena kabilah- 
kabilah Arab bersatu padu untuk menyerang 
Rasulullah |§, perang ini disebut perang 
Khandaq. 

4»$l : Memindahkan tanah-tanah dari 

parit. 

: Ketenangan. 

UlSV : Orang-orang kafir. 

: Dari aba, artinya kami enggan. 


HADITS KE-1183 

U ijlS <Axm i WKY 

5^ 

4Ai! J \£j JUl UilsS* 1 Jc u\j JiljJ 

AaIC’ 


744 



*lco i_Aj S : ulb vjbS” 

(s^UUj jUi^l jdJ jJU, Uft M J-» 

Sahal bin Sa'd berkata, "Rasulullah ^ 
datang kepada kami ketika kami sedang 
menggali parit dan mengangkut tanah 
di atas punggung-punggung kami (pada 
perang Khandaq). Rasulullah jg bersabda, 
'Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki 
melainkan kehidupan akhirat. (Ya Allah), 
ampunilah kaum Muhajirin dan Anshar."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Doa Nabi ^ untuk 
orang-orang Muhajirin dan Anshar (9)) 

Penjelasan 

IklsSt jc. : Jamak katad, yaitu bagian 
antara pundak hingga punggung. Yang 
lain mengartikan; saluran leher di tulang 
punggung, ada juga yang mengartikan; dari 
leher hingga pundak bagian bawah. 


HADITS KE-1184 

<(J13 4J Lt 4All IIAi 

aJLC. 4jjl 4Jlll J 15 

jilfr 

aIc^ 1-jL \ ijLoiSll v_-Sb> v_»bS” 'W :j fa^a-t) 

(; jLaiS/l £t)u>i |J_»j <Ac. -OJl 

Anas bin Malik m berkata, Rasulullah $5 
bersabda, "(Ya Allah), tidak ada kehidupan 
hakiki melainkan kehidupan akhirat. 
Perbaikilah hubungan kaum Anshar dan 
Muhajirin." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Doa Nabi $5j untuk 
orang-orang Muhajirin dan Anshar (9)) 


Penjelasan 

jjbj &Z liil <isl SjLj jvi : Kala beliau melihat 
kaum Muhajirin dan Anshar menggali parit, 
melihat keletihan dan rasa lapar mereka, 
seraya meniru bait-bait syair Ibnu Rawahah. 

Sl : Tiada kehidupan abadi. 


HADITS KE-1185 

6 \jf\ U i^j.1 jplUi 
: jlil <r Lj AUl 
jLai^/1 ll 

^ "* : >jlj iW-l «T : j eSjUJI ^>!) 

Anas ss* berkata, "Orang-orang Anshar pada 
waktu perang Khandaq berkata, 'Kita orang- 
orang yang berbai'at (janji setia) kepada 
Muhammad untuk berjihad tidak akan hidup 
selama-lamanya.' Nabi ^ pun menyahut, Ya 
Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali 
kehidupan di akhirat, karena itu, muliakanlah 
kaum Anshar dan Muhajirin.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Sumpah setia tidak lari dari 
peperangan (110)) 

Penjelasan 

Jjiil {£ : Pada hari menggali parit. 
jUjlifc : Seraya meniru bait-bait syair Ibnu 
Rawahah sebagai dorongan agar mereka 
bersemangat menggali parit. 

JS* S : Tiada kehidupan abadi. 


745 



PERANG DZI QARAD DAN LAINNYA 

HAD1TS KE-1186 

— NNA*\ 

4)1 £UJ ‘Jj*^ Op$i ji j-i 

: jtS «^3 jj j/j 3 4,Iit <U)I 
OJLj'l : jui ci^fr jJjl) j»}U; 

Ijb :oJl9 AjJ.fr 4jdl 4jl)l {^y*>j 

G toU-ji Co-}^3 : jll jlilifr :J\S 

«aLa^II ^JjSI 5i? Cju-»\1 :J13 \\aXJa 

\ysA olj ^5^' C$>3 jp c^3Ail p 

cJij jl^wjjl cJJLfii tjUJl 5jiL^_ 

g*> j£ fjsh S5> <sf :j/ij 4?!5 

CmaImiiIj t|i>(}« < j-Uill ojmJLTLol jjo- ^ j\j 

AAfr aSj! *gill : jll oSJj 5oSii |i44 
cJ* li fil G :cJui {g^li)!} jilwj 

AfrUtJI p_gtJ\ i^ouli tjjilltf | »j&j «1*31 

j«J :jll cJGu *}Jl ^jl \S 

JP ^ £ ' 4)1 S* 4*1 J4*"J <jpik3 

AbJ-^1 liUo J» <A*3U 

(ij5JI Oli ijji. wU W :^jUil H :<i tfjUJI A^t) 

SalamahbinAI-Akwa'berkata/'Akukeluarkota 
sebelum adzan pertama dikumandangkan, 
sedangkan unta-unta Rasulullah ^ 
digembalakan di Dzu Qard." Salamah 
berkata, "Tiba-tiba budak Abdurrahman bin 
Auf mendatangiku seraya berkata, "Unta- 
unta Rasulullah telah dirampok." Maka 
aku bertanya, "Siapa yang merampoknya?" 
Dia menjawab, "Bani Ghathafan." Salamah 


berkata, "Kemudian aku berteriak hingga tiga 
kali, "Tolong...!" Salamah berkata, "Hingga 
suaraku terdengar hingga ke seluruh pojok 
kota Madinah, kemudian aku bertolak hingga 
menemui mereka di Dzu Qard, sedangkan 
mereka baru minum dari sumber air, maka 
aku melempari mereka dengan panah sambil 
bersenandung, 'Aku adalah Ibnu Al-Akwa', 
pada hari ini adalah hari kebinasaan/ Aku 
masih bersenandung hingga aku dapat 
mengambil kembali unta-unta beliau dari 
mereka, dan membawa 30 kain burdah dari 
mereka." 

Salamah berkata, "Kemudian Nabi |g datang 
disertai dengan beberapa orang, aku lalu 
berkata, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya 
aku telah menghalau mereka dari sumber 
air, padahal mereka sangat kehausan, 
maka utuslah kepada mereka sekarang 
juga/ Maka beliau bersabda, "Wahai Al- 
Akwa', kamu telah melakukan suatu hal 
yang sangat tepat." Kemudian kami kembali 
pulang dengan membonceng di belakang 
Rasulullah di atas untanya, hingga kami 
memasuki kota Madinah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan i" (64), Bab: 
Perang Dzatul Qard (37)) 

Penjelasan 

Jjfju : Maksudnya shalat Shubuh. 

: Unta-unta yang memiliki susu, bentuk 
tunggal dari luquh. 

<jjo : Sebuah mata air sejauh perjalanan 
dua malam dari Madinah, terletak di antara 
Madinah dan Khaibar. 

U : Panggilan meminta tolong yang 
diucapkan ketika diserang secara tiba-tiba, 
ha’ pada kata l\ZXLZ> disukun. 

«LaJi jsSl : Dua kawasan Madinah yang 

dipenuhi batu-batu hitam. 

eJSSil p : Mempercepat perjalanan. 


746 



jbrj j& : lurus ke depan, tanpa menoleh ke 
kanan ataupun ke kiri. 

£^1' fa fjdl : Hari orang-orang hina binasa. 
;dl fjJJl : Mencegah mereka meminum 
dari mata air tersebut. 

: Kau mampu menguasai mereka. 

: Berlakulah lemah lembut, jangan 
mengambilnya secara keras. 


PERANG KAUM WANITA BERSAMA 
KAUM LAKI-LAKI 

HAD1TS KE-1187 

5^ & <a!& AUl doui-\\AY 

aIIc. Al *£\ gll^Jl pj+il 

A^Ifr 4jjl ^iJl Jjlj j*L*3 

A^*il? jil 4 } <U&%£ aJL& aj fLj 
•aaJI Aj jJu \+a\j '&>’j 
« jJJl ^ aLwU ax« J>pl 5^ isStf Jl 

AJJl ^ill A*Ji» tlijiil 
U Jjl Jijiki i^ill jl^Jalj jjuy 
^ <i L^ .« gu ii— s jZa y col (3 b AWl £gj 

Aptilc col^ jJij <Sj^~ ( ^a 31 jfcWi* 

‘0^ tj£=U ^1 OJU 

jp oJiJl <5jl 

j£j «l^j&si ^1*^3 p <j^£)l »lpl ££ Ajfe jij 

«Ju«Jl ^Sj iiij ^xJl ftlpl Q Aji \ jJci 

tfSU (j&y> & t&d£ (Vjl <jjj & 

t->) 1 — >U \A :jUoiSH i_jb> l-AsS' ir (jjjUkJl Ajj^i-1) 

(*it ^jill SaJJ» 


Anas m berkata, "Ketika perang Uhud 
orang-orang kabur dari Nabi jg sedangkan 
Abu Thalhah tetap bertahan di dekat Nabi |g 
untuk melindungi beliau dengan perisainya. 
Abu Thalhah adalah seorang yang ahli 
memanah yang apabila mengenai target 
langsung menembus kulit. Pada perang itu 
dia telah mematahkan dua atau tiga anak 
panah karena sangat kerasnya bidikannya. 
Ada seorang laki-laki lewat di hadapannya 
dengan membawa sarung anak panah 
dan berkata, "Berikan ini kepada Abu 
Thalhah." Maka Nabi ^ mendongakkan 
kepala beliau melihat keberadaan musuh, 
maka Abu Thalhah berkata, "Wahai Nabi 
Allah, demi ayah ibuku sebagai tebusannya, 
janganlah baginda mendongakkan kepala 
sebab bisa jadi ada panah musuh yang 
mengenai baginda. Cukup aku saja sebagai 
taruhannya." Sungguh aku melihat Aisyah 
binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim, keduanya 
mengangkat pakaiannya setinggi mata 
kakinya sehingga terlihat perhiasan yang 
ada pada betisnya. Keduanya membawa 
kendi-kendi air untuk memberi minum 
kepada mulut-mulut dari orang yang terluka. 
Sementara itu pedang musuh telah mengenai 
badan Abu Thalhah dua atau tiga kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Akhlak-Akhlak 
Terpuji Abu Thalhah Radhiyallahu 'Anhu (18)) 

Penjelasan 

: Mengenakan perisai untuk melindungi 
diri, perisai juga disebut jaubah. 
jlfSj : Dengan perisai. 

jjjl ZxL : Tali dari kulit yang belum disamak, 
maksudnya tali busur panah yang keras 
tarikannya. 

% : Maksudnya Abu Thalhah. 

i£tL\ ia : Membawa tempat anak panah. 

: Nabi jgg kemudian bersabda. 



jdbj g* Jin Ji : Rasulullah $ 

kemudian melihat dari atas. 

S : Jangan melihat dari atas. 

: Maksudnya jangan melihat dari atas, 
kau akan terkena (serangan). 

3Jl (iji isjl : Nahr artinya dada, artinya 
dadaku di dekat dadamu, maksudnya aku 
berdiri dengan dada menjadi perisai yang 
melindungi dadamu. 

: Dengan menyingsingkan lengan 
baju mereka berdua. 

<Sj \ : Aku melihat. 

: Khadam jamak khadimah yaitu 
gelang kaki, atau pangkal betis. Ini sebelum 
ayat hijab turun. 

: Melompat-lompat karena cepatnya 
langkah kaki. 

: Maful oleh fa'il yang dinashabkan 
sebagai hal yang dibuang, maksudnya 
keduanya melompat-lompat seraya 
membawa geriba. 

: Di punggung mereka berdua. 
i&J * : Yaitu keduanya menuangkan air. 


JUMLAH PEPERANGAN NABI 

HADITS KE-1188 
a51 4JL)1 

( Pj ] 6 5 

Jp f-w f w* 

f* $S &j5 

j V> »_ Ai£ \o :j 

(&li 


Abdullah bin Yazid Al-Anshari keluar menuju 
lapangan bersama Al-Bara' bin Azib dan 
Zaid bin Arqam untuk melaksanakan 
shalat istisqa' (minta hujan). Abdullah bin 
Yazid Al-Anshari lalu berdiri di atas kedua 
kakinya dan tidak di atas mimbar. Dia lalu 
beristighfar dan melaksanakan shalat dua 
rakaat dengan mengeraskan bacaannya, 
tanpa adzan ataupun iqamah." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Meminta Hujan" (15), 
Bab: Berdoa ketika meminta hujan dengan 
berdiri (15)) 

Penjelasan 

fllS : Maksudnya Abdullah bin Yazid. 


HADITS KE-1189 

l 'P A^ 

\jl jj£s> :# cJS' 

:Jl3 jjjjfi- (jfi fLj aAs- 4AJl ^iJl 

:J\S Aju» Cof ojjfi- :Jlj ojJLfc 

jl Sj^AaM SjJP w<U 1 t-tbS* 11 : J i^jlAJl 

(SjwJI 

Abu lshaq berkata, "Aku pernah berada di 
samping Zaid bin Arqam lalu ditanyakan 
kepadanya, 'Berapa kali Nabi ikut dalam 
peperangan?' Dia menjawab, 'Sembilan 
belas kali.' Lalu, ditanyakan lagi, 'Berapa 
kali kamu menyertai beliau berperang?' Dia 
menjawab. Tujuh belas kali/ Aku bertanya, 
'Di antara perang-perang itu, mana yang 
pertama terjadi?' Dia menjawab, 'Perang al- 
'Usairah atau al-'Usyairah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Al-'Usyairah atau Al-Usairah (1 )) 


748 



HADITS KE-1190 

4jJl Sy*j \j£> <Gl toJuJj \W 

Sjji’ O^vLt Cwi A^JlC- 4jjl 
L ^JI IjC jv£=» t-Aj rUjjUll i_jUS" ’U : j ^gjUJl 

(pU; aJc. Ai\ J-» 

Buraidah menuturkan bahwa dia berperang 
bersama Rasulullah ^ sebanyak 16 kali 
peperangan. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Peperangan yang diikuti oleh Nabi % (37)) 

HADITS KE-1191 

£* Ojjfr : jl3 ^1 iuL, 

fLj aIIc- 4JJ) 

lulfr Vjfi roljjc- £**$ dijaili cJLJ Uli 
<uUal LJLfr ojij « ;^£=o 

J- 9 ^ ^ to :tSjUll ’U ^ <£,UJl A^s-t) 

oUjJ»l Jl Ajj ^ a>LJ pLy AJll 

Salamah bin Al-Akwa' berkata, "Aku pernah 
berperang bersama-sama dengan Rasulullah 
$5 sebanyak tujuh kali, kemudian aku juga 
pernah ikut dalam pasukan yang dikirim oleh 
beliau sebanyak sembilan kali peperangan, 
sekali dipimpin oleh Abu Bakar dan satu kali 
di bawah pimpinan Usamah bin Zaid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), 
Bab: Nabi $Sj mengutus Usamah bin Zaid ke 
Aharqat, wilayah Juhaynah dari Dhainah 
(45)) 


PERANG DZATURRIQA' 

HADITS KE-1192 

: j\5 «ilfr &l (c&j t£o.x>-MC 

££ jJL Itj aJlC. 4JJ) 

tUiUSi C-lils lllL ( jij £Lg 

Jp ulli USj cJlLoj 

US* UJ ob jjji- <<3JiU 

jjI J& JiJiU (St? 

Vfi il cu£* U : jli <3b p <U4? 

oliil aJ-Lc. {y* dj£=o 0^ ir 

(£ti J\ oli s Jje. vlj r> itSjUlI ’U: j ^UJI a^ ^j-5) 

Abu Musa m berkata, "Kami keluar bersama 
Nabi dalam suatu peperangan. Saat 
itu kami berjumlah enam orang dan kami 
hanya memiliki satu ekor unta yang kami 
gunakan secara bergantian. Kaki-kaki kami 
menjadi tipis (karena berjalan) begitu juga 
kuku menjadi tipis hingga kuku-kuku kakiku 
tercabut. Kami lalu membungkus kaki-kaki 
kami dengan khiraq (sobekan-sobekan 
kain), oleh karena itu perang itu dinamakan 
perang Dzatur Riqa', karena kami membalut 
kaki-kaki kami dengan khiraq." Abu Musa 
telah menceritakan kepada kami hadits ini, 
namun dia tidak menyukainya. Dia berkata, 
"Apa yang telah aku lakukan dengan 
menceritakannya?" Seakan-akan ia tidak 
suka menampakkan amalannya. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan i" (64), Bab: 
Perang Dzatur Riqa' (31 )) 

Penjelasan 

ii&S : Kami tunggangi secara bergantian, 
liiljif d4£» : Hingga kaki kami lemas, naqaba 
al-ba’ir artinya sepatu kaki unta melunak. 



JlSil Karenamelakukan 

amalan secara sembunyi-sembunyi lebih 
baik dari pada menampakkannya, kecuali 
untuk maslahat yang kuat, seperti orang 
yang menjadi panutan. 


750 



BAB 35 

IMARAH (KEPEMIMPINAN) 


MANUSIA PENGIKUT QURAISY DAN 
KHILAFAH DARI QURAISY 

HADITS KM 193 

5' ‘ilfr Al O&j SJj jk -\\\r 

Q g^l «jail} 4-Ic- 5ftl 

g? y^' 5 ^ ‘ ^ 4 £*■> Uub 

rtJ& 

Igjt U : jl*J *i)l JjS oL \ it-JLll ^jbS” 'W tj lSjUJ! ^p-i) 
(jj'j &• (. *-» ) :«>■> - UI ^-Ut 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi 3 gg bersabda: "Manusia akan mengikuti 
Ouraisy dalam urusan ini (pemerintahan); 
orang Muslim lain akan mengikuti Muslim 
mereka (Ouraisy) begitu juga orang kafir akan 
mengikuti orang kafir mereka (Ouraisy)" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Hai manusia, 
sesungguhnya Kami menciptakan kamu dan' 
seorang laki-laki dan seorang perempuan "{ 1 )) 

- Penjelasan 

oUj\ & j&l £3 J-HJ1 : Khilafah dan 
kepemimpinan karena kelebihan mereka 
atas yang lain. Ada yang menyatakan, kata- 
kata ini kabar bermakna perintah. 


£3 ,U : untuk itu tidak boleh 
membangkang mereka. 
fAjiSJ £3 jliji tj : Al-Karmani menyatakan, ini 
pemberitahuan tentang kondisi mereka pada 
masa lalu. Maksudnya, orang-orang Quraisy 
tetap menjadi panutan pada masa kekafiran. 
Orang-orang Arab lebih mengedepankan 
dan mengagungkan kaum Quraisy sebagai 
penduduk tanah Haram, selanjutnya ketika 
Nabi jg diutus dan menyeru menuju Allah, 
sebagian besar orang-orang Arab tidak lagi 
mengikuti kaum Quraisy, mereka berkata, 
"Kita nantikan apa yang akan dilakukan 
kaumnya.” Saat Nabi £{£ menaklukkan 
Makkah dan kaum Quraisy masuk Islam, 
orang-orang Arab mengikuti mereka, 
mereka masuk ke dalam agama Allah secara 
berbondong-bondong, khilafah nubuwah 
terus berlangsung di tengah-tengah kaum 
Quraisy, sehingga terbukti bahwa orang 
kafir Ouraisy menjadi panutan orang-orang 
kafir Arab, dan orang muslim kaum Quraisy 
menjadi panutan orang-orang muslim Arab. 


HADITS KE- 1194 

^lll jfr 4&I olfr -Ml 

jljj Sf : j\S tjJuj 51)1 
0 g? ^ 


751 



(,_£»,> <_jL T vjbS' "\\ :J i5jU»JI 1) 

Ibnu Umar a® meriwayatkan dari Nabi jg, 
beliau bersabda: "Perkara ini (khilafah) 
senantiasa ada di tangan kaum Ouraisy 
sekali pun yang tersisa dari mereka hanya 
tinggal dua orang saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Akhlak-Akhlak Terpuji orang-orang Ouraisy (2)) 

Penjelasan 

\iZ jt£ S : Yaitu khilafah. 

& : Berhak mereka pegang. 
gUil y* U : An-Nawawi menuturkan, ini 
secara jelas menunjukkan bahwa khilafah 
khusus untuk kaum Quraisy, tidak boleh 
diserahkan kepada yang lain. Inilah ijma' 
yang berlaku pada masa sahabat dan generasi 
berikutnya. Siapapun menyalahi ijma' ini, 
berarti ia termasuk ahli bid’ah dan kalah oleh 
ijma' para sahabat. Nabi menjelaskan, 
hukum ini terus berlaku hingga akhir zaman, 
selama masih ada dua orang. Sabda Nabi 
M ini terbukti sejak zaman beliau hingga 
saat ini. Meski yang berkuasa, menguasai 
berbagai negeri dan menundukkan rakyat 
bukan orang-orang Quraisy, namun mereka 
mengakui bahwa khilafah tetap ada di 
tengah-tengah kaum Quraisy, karena nama 
khilafah abadi di tengah-tengah mereka. 
Untuk itu, yang dimaksud dalam hadits ini 
adalah sekedar sebutan khilafah, bukan 
kendali kekuasaan. 


HADITS KE- 1195 

« fji J»\>- 

UjI jj£=u jLLujJ aAs, 4JJI 


$ :jl3 :-J\ jlil 

^ «\ ^ ^ -.j 

Dabir bin Samurah m mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi |j§ bersabda: 'Akan 

muncul 12 pemimpin.' Kemudian beliau 
mengucapkan kalimat yang tidak dapat 
kami dengar, maka ayahku berkata, 'Beliau 
mengatakan: Semuanya dari kaum Ouraisy.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum " (93), 
Bab: Mengangkat khalifah (51)) 

---Penjelasan 

\jS\yiZ- llil bj =£ : Jumlah ini ada dan benar. Ada 
yang menyatakan, maksudnya di satu masa, 
mereka semua mengklaim berkuasa, orang- 
orang meninggalkan mereka. Pada tahun 105 
Hijriyah, di Andalusia saja ada enam orang 
yang menyebut khilafah, ada juga penguasa 
Mesir, Abbasi di Baghdad, hingga orang- 
orang yang mengklaim khilafah di berbagai 
belahan bumi dari kalangan Alawiyah dan 
Khawarij. Kemungkinan, duabelas khalifah 
yang dimaksud setelah era nabawi, karena 
semua orang yang memangku khilafah 
sejak Abu Bakar hingga Umar bin Abdul 
Aziz, jumlahnya ada empatbelas orang, dua 
di antaranya tidak sah berkuasa dan masa 
kekuasaan mereka berdua ini juga tidak 
lama, keduanya adalah; Mu’awiyah bin Yazid 
dan Marwan bin Hakam, sisanya duabelas 
orang loyal pada khilafah, seperti yang 
disampaikan Nabi $§. Umar bin Abdul Aziz 
sendiri meninggal pada tahun 101 Hijriyah, 
setelah itu situasi berubah dan generasi 
pertama sebagai generasi terbaik, berlalu. 
Ini tidak menodai sabda beliau dalam hadits 
lain terkait masalah khilafah ini, "Orang- 
orang bersatu padu mendukung mereka,” 
karena kemungkinan yang dimaksud 


752 



adalah sebagian besar di antaranya, karena 
sifat ini ada pada mereka semua, kecuali 
Hasan bin Ali dan Abdullah bin Zubair, 
meski kekuasaan mereka berdua sah, dan 
siapapun yang menentang mereka berdua, 
ia tidak berhak memegang khilafah kecuali 
setelah menyerahkan Hasan dan membunuh 
Abdullah bin Zubair. Segala persoalan di 
era duabelas khalifah ini umumnya tertata 
rapi. Jika pun ada sedikit hal yang menyalahi 
kondisi tersebut selama era mereka, 
terhitung jarang jika dibandingkan dengan 
keistiqamahan para pemimpin dan rakyat. 
Wallahu a’lam. Demikian rangkuman Al- 
Qasthalani dari Fathul Bdry. 


MENUNJUK KHALIFAH PENERUS 

HADITS KE- 1196 
: JVS «Jlfr # 4JJ1 alc £ 
ois \ ji : cjdgals Sli JIs 

jjj j?' jtp- j* (y 

4A)I 4All J 9 jp- j* J U5 

u d-^Lc- IjJLiU 

S <£jp Sfj S «iliif' oji jf oS^3 

uli ®\ US" Vf :j ijjUJI 

Abdullah bin Umar ® mengatakan, "Umar 
pernah ditanya, 'Mengapa engkau tidak 
menunjuk khalifah setelahmu?' Umar 
menjawab, 'Sekiranya aku menunjuk khalifah 
(penerusku), sungguh orang yang lebih baik 
dariku. Abu Bakar, juga telah menunjuk 
khalifah (setelahnya). Dan kalaulah aku tidak 
menunjuk, orang yang lebih baik dariku. 


Rasulullah juga tidak menunjuk khalifah 
(setelah beliau).' Para shahabat memujinya, 
hingga Umar mengatakan, 'Sungguh, aku 
berharap-harap cemas, andai saja aku 
selamat dari bahaya kekhilafahan ini dalam 
keadaan netral, tidak mendapat ganjaran, 
tidak juga mendapat dosa yang harus saya 
tanggung, baik ketika aku hidup maupun 
setelah aku mati.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum " (93), 
Bab: Mengangkat khalifah (51)) 

Penjelasan 

St : Menunjuk seorang khalifah 
sepeninggalmu untuk memimpin kaum 
muslimin. 

v*»!3 v£!3 : Suka karena pendapatnya yang 
baik, namun takut untuk memperlihatkan 
rasa tidak suka yang ia pendam, atau 
maknanya; orang-orang menyukai apa 
yang aku pegang (khilafah), namun mereka 
takut kepadaku (untuk memintanya), atau 
yang dimaksud; orang-orang menginginkan 
khilafah, juga ada yang takut kepadanya, 
karena orang yang diangkat menjadi khalifah 
dan ia menginginkannya, aku khawatir ia 
tidak dibantu Allah dalam mengemban 
khilafah, sementara jika orang yang takut 
pada khilafah diangkat menjadi khalifah, aku 
khawatir ia tidak menunaikan tugas khilafah 
dengan baik. Iyadh menjelaskan, keduanya 
adalah sifat untuk umar. Maksudnya, Umar 
menginginkan pahala yang ada di sisi Allah, 
dan takut siksa-Nya, untuk itu Umar tidak 
mengandaikan pujian mereka, karena hal 
itu menghalangiku untuk menunjuk seorang 
pengganti untuk memimpin kalian. 

&& : Kfl/a/adalah sesuatu yang tidak lebih dan 
sekedar yang diperlukan saja. Kata ini nashab 
sebagai hal. Pendapat lain menyatakan, 
maksudnya terjaga dari keburukan khilafah. 
Yang lain menyatakan, maknanya khilafah 
tidak menyakitiku dan aku pun tidak menyakiti 


753 



khilafah, maksudnya khilafah menahan diri 
dariku dan akupun menahan diri darinya. 

J S : Kebaikannya. 

: Keburukannya. 

S : Sehingga aku tidak menunjuk 
seseorang secara spesifik sebagai khalifah 
sehingga aku memikul beban khilafah baik 
saat masih hidup maupun setelah mati. 


LARANGAN MEMINTA JABATAN 

HADITS KE-1197 

£gUl j\3 : j\5 wjH ^ijil alfr -MY 

^ Sjlb Jufr b :jjLy aJlP 4 ll 

cJSJ l$x u jl (^1 <ibls ‘®jb#^/l (JL«i 

\4llfr cUfl illli ^ I4HI5J 1 (313 

b»l Jy «_>L \ oi-jSl' vbS" Ar :j tSjUJI 4»yi-t) 

(p£»lajl (j _jii)U <i>1 'J 

Abdurrahman bin Samurah m berkata, 
"Nabi % bersabda: 'Wahai Abdurrahman bin 
Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. 
Sebab, jika kamu diberi (jabatan) karena 
meminta, kamu akan ditelantarkan. Dan jika 
kamu diberi dengan tidak meminta, kamu 
akan ditolong.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Sumpah dan Nazat" 
(83), Bab: Firman Allah Ta'ala: " Allah tidak 
menghukum kamu disebabkan sumpah- 
sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk 
bersumpah)" (1)) 

Penjelasan--- — 

fjU^l jfo Sl : Jangan meminta kekuasaan. 
l£J» «SJSj siili oi : Maksudnya 

kepemimpinan itu berat, hanya segelintir 


orang hebat saja yang bisa selamat dari 
tanggungjawab. Untuk itu, jangan kau 
memintanya karena keinginan diri, karena 
jika kau memintanya, kau akan dibiarkan 
memikul sendiri kepemimpinan itu, dan 
Allah tidak akan membantumu. Saat itu, kau 
tidak punya kecakapan untuk memimpin, 
dan orang seperti ini tentu tidak patut 
menjadi pemimpin. 


HADITS KE- 1198 

JjI J*** & 

«jJuj 4JJl Jb> -<pJl Jl cJuSI 

AaLc aUI ^«<5 4JJl 

UI U !(JIa 9 tjb*» jj 

d&u ^A )]3 :cii <J\I 4)1 JUC- C j t 

oJx£ Uj tUfyjjl ^ U Jp Jl*i]?l U Jib 

cJ- Jl J&I JSj JUJI 0^ Ujif 
llili- Jp. jJcLli Si jl JJ : ju! C-baJi 
b Jl bl b Col c-A^ S ' «SjJI 

Jj ilii AjuSI jLS ^4)1 Jl 4)1 JUC. 

lijj Jjil : jl! «SULj y JL)1 4ifr f J3 uil 

bi^J 5^ l^> U :Jl3 Jjji #i!fr jij 

^ >i. bv l *j :Jld ^j F » . l .‘ v l. : Jl® j L> |<J— /ll 

Aj Jbb oljb ifjjjjjj 4)1 i ibai 

ui d jiil jii i^Ijj fS JJS 

^ CjL£j5 ‘fb'j fjstl 

^ =a ~ t ijUl—l *— »VsS* AA :j tSjUvJ' 

(^^;i 


754 



Hadits dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal, 
Abu Musa m berkata, "Aku menghadap 
Nabi $$ bersama dua orang As/ari, satu 
orang di sebelah kananku dan satu orang 
lagi di sebelah kiriku, ketika Rasulullah gj 
sedang bersiwak. Keduanya sama-sama 
meminta pekerjaan (jabatan). Kemudian 
Nabi berkata, 'Wahai Abu Musa atau wahai 
Abdullah bin Qais/ 

Saya menjawab, 'Demi Zat yang mengutusmu 
dengan kebenaran, kedua tamu itu tidak 
mengungkapkan isi hati mereka, dan aku 
tidak merasa bahwa keduanya minta 
pekerjaan (jabatan).' 

Aku melihat siwak di bawah bibir beliau 
berhenti. Kemudian Nabi bersabda: 

'Aku tidak akan pernah memberikan 
pekerjaan kita kepada orang yang 
memintanya (menginginkannya). Wahai Abu 
Musa atau wahai Abdullah bin Qais, pergilah 
kamu ke Yamanl' 

Kemudian Mu'adz bin Jabal menyusulnya. 
Ketika Mu'adz bin Jabal menemuinya. Abu 
Musa menghamparkan bantal dan berkata, 
'Turunlah!' Ternyata di sisinya ada seorang 
laki-laki yang terikat. Muadz bertanya, 
'Kenapa orang ini?* Abu Musa menjawab, 
'Dahulu ia seorang Yahudi, lantas masuk Islam 
dan kembali lagi memeluk agama Yahudi.' 
Abu Musa berkata, 'Duduklah!' 

Mu'adz menjawab, 'Aku tidak akan duduk 
hingga ia dibunuh untuk menunaikan 
ketetapan Allah dan Rasul-Nya.' (la 
mengulangnya tiga kali). 

Abu Musa pun memerintahkan untuk 
membunuh Yahudi tersebut. Keduanya 
kemudian berbincang-bincang masalah 
shalat malam. Satunya mengatakan, 
'Adapun aku shalat malam namun juga tidur, 
dan kuharap dari tidurku (mendapat pahala) 
sebagaimana aku berharap memperoleh 
pahala bersama di kaumku.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Meminta Tobat Orang- 
Orang Murtad ' (88), Bab: Hukum laki-laki dan 
wanita yang murtad (2)) 

Penjelasan - 

: Mengisut atau naik. 

: Terikat. 

4 tl iUJ : Putusan Allah dan Rasul-Nya; 
siapa meninggalkan agamanya, ia wajib 
dibunuh. 

Uiiif jlSi : Mu’adz maksudnya. 

: Untuk melegakan jiwa dengan 
tidur agar lebih giat saat bangun. 

£ : Yaitu qiyamullail-ku. 


KEUTAMAAN PEMIMPIN YANG ADIL 

HADITS KE-1199 

JjJL*v« jAj Jp (,$ jJl 

JjL^ 4*5^jp£jj j i-% 

c£j Srtrf Jp 

‘AJLfr w» jAj Jl* ^ 



Jp. JjlkJI W t-ibS - iA : J 4 j>^>-1) 

<**> 

Abdullah bin Umar ^ meriwayatkan 
bahwa Rasulullah bersabda, "Setiap 
kalian adalah pemimpin dan akan diminta 
pertanggungjawaban atasyang dipimpinnya. 
Amir (kepala negara) adalah pemimpin 
manusia secara umum, akan dimintai 


755 



pertanggungjawaban atas mereka. Seorang 
suami dalam keluarganya adalah pemimpin 
dan akan diminta pertanggungjawaban 
atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin 
di dalam rumah tangga suaminya dan 
terhadap anak-anaknya dan dia akan 
diminta pertanggungjawaban atas mereka. 
Seorang hamba sahaya adalah pemimpin 
dalam urusan harta tuannya, dia akan diminta 
pertanggungjawaban atasnya. 

Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah 
pemimipin dan setiap kalian akan diminta 
pertanggungjawaban atas siapa yang 
dipimpinnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan Budak " 
(49), Bab: Larangan memperpanjang 

perbudakan (17)) 

- Penjelasan 

: Imam An-Nawawi menuturkan, 
ulama menjelaskan, adalah orang yang 
menjaga, terpercaya, dan selalu membenahi 
tugas yang ia jalankan dan apa atau siapa saja 
yang berada di bawah pengawasannya. Ini 
menunjukkan, siapapun yang membawahi 
siapa saja dituntut untuk berlaku adil 
padanya, menjalankan segala kepentingan 
agama, dunia, atau apapun yang berkenaan 
dengannya, karena dia akan ditanya tentang 
siapa saja yang ia pimpin. Jika ia menunaikan 
kewajiban terhadap orang-orang yang ia 
pimpin, ia mendapat bagian banyak dan 
pahala besar. Namun jika kewajiban tidak ia 
tunaikan, setiap orang yang ia pimpin akan 
menuntut hak kepadanya. 

^ : Istri dan lainnya, mengurus mereka 

dengan benar terkait nafkah dan pergaulan 
yang baik. 

^ ^4? jp : Selain yang sudah disebut 
sebelumnya, seperti pelayan dan tamu dengan 
mengatur segala urusan mereka secara baik 
dan mengurus segala kepentingan mereka. 


HADITS KE-1200 

(jJ — \?*« 

(ji JJbu» Slc iljj 4&1 
O umi (jl : Jjui jul «lJ oU 

4)jl ajjI 

J j-a U j 'JSij aJl& 4JJl 

Aiil |Jl3 

{Jt ij* i-Aj A v— VT *»^>-\) 

(^(Ji 

Hadits Ma'qil bin Yasar. Diriwayatkan dari Al- 
Hasan bahwa Abdullah binZiyad mengunjungi 
Ma'qil bin Yasar ketika sakit menjelang 
wafatnya. Ma'qil berkata kepadanya, "Saya 
akan sampaikan kepadamu sebuah hadits 
yang aku dengar dari Rasulullah $§; aku 
mendengar Nabi sj§ bersabda: 

'Seorang hamba yang Allah beri 

amanat kepemimpinan, namun ia tidak 
menindaklanjutinya dengan baik, ia tidak 
akan mendapatkan aroma surga/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum " (93), 
Bab: Siapa yang menangani urusan rakyat, 
lantas tidak melaksanakan dengan baik (8)) 

Penjelasan--- --- 

Jiil : Meminta Allah untuk menjaganya. 

pS : Lalu ia tidak menjaga dan 
mengurusnya. 

S|j3 Y» : Jika ia menganggap halal 
perbuatan tersebut, atau tidak mendapatkan 
aroma surga bersama orang-orang golongan 
pertama yang beruntung. 


756 



HARAM MENGAMBIL HARTA 
RAMPASAN YANG BELUM DIBAGI 

HADITS KE-1201 

flS : jV5 «££ 4Jdl (cfcj «jjji $ -W*' 

cjjjijl jf JJ aIIc- 4&I £i 

^jZ JaaI' Sl :jl3 to^J»l jjL&| l«Ja*3 

ij *> jjp l$l SImi AJtlSj ^ uLoLJjJl 

S/ : Jj3l$ ‘(^iC-1 4JJl jj-lj G aJ 

a jw Jpj idL^bi .u (Uami «lu (iiLsi 
:Jjdtd 4jjl U :J jij t^lcj 

(C«eii AI*3j hiilibi JL3 IjuJii <XU 

ji Uli» (1U liUJal S :Jj3\i 4)1 jj^J \j 

jj-*> 'i : (Jj^ J\Sj a£5j jp j' 
oiiiisi JJ £2, ati daifsi : jjSS ,^4f jin 

(Jjlill ^ 'M :aW-l «1 lSjM A^S-t) 

Abu Hurairah g® berkata, "Nabi berdiri 
di hadapan kami lalu beliau mengingatkan 
tentang perkara ghulOI (mengambil harta 
rampasan perang sebelum dibagikan) dan 
beliau memperingatkan besarnya dosa 
dan akibat dari perbuatan tersebut. Beliau 
bersabda: 

'Sungguh, akan kutemui salah seorang dari 
kalian pada hari Kiamat, di tengkuknya 
ada seekor kambing yang mengembik, di 
tengkuknya ada seekor kuda yang meringkik, 
la berkata: Wahai Rasulullah, tolonglah aku. 
Lalu aku jawab: Aku tidak bisa menolongmu 
sedikit pun. Aku sudah menyampaikan 
kepadamu (ketika di dunia).' 

Dan kutemui seseorang yang di atas 
tengkuknya ada seekor unta yang melenguh, 
sambil ia berkata: Wahai Rasulullah, 


tolonglah aku. Lalu aku menjawab: Aku tidak 
bisa menolongmu sedikit pun. Aku sudah 
menyampaikan kepadamu (ketika di dunia).' 
Dan kutemui seseorang yang di atas 
tengkuknya ada sebongkah emas dan 
perak lalu dia berkata: Wahai Rasulullah, 
tolonglah aku. Lalu aku menjawab: Aku tidak 
bisa menolongmu sedikit pun. Aku sudah 
menyampaikan kepadamu (ketika di dunia).' 
Dan kutemui seseorang yang di atas 
tengkuknya ada lembaran kain sembari 
berkata: Wahai Rasulullah, tolonglah aku. 
Lalu aku jawab: Aku tidak bisa menolongmu 
sedikit pun. Aku sudah menyampaikan 
kepadamu (ketika di dunia)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "JihacT (56), Bab: 
Pengkhianatan (189)) 

- Penjelasan 

jjUil : Makna asli ghulul adalah berkhianat 
secara mutlak, kemudian secara khusus 
digunakan untuk pengkhianatan harta 
rampasan perang. Nafthawaih menjelaskan, 
disebut ghulul karena tangan-tangan 
terbelenggu karenanya. Ghalla gululan atau 
aghalla ighlalan. 

o«j' 'i : Dari kata ilfa', artinya 
menemukan, maksudnya jangan sampai aku 
mendapati seseorang di antara kalian dengan 
sifat seperti ini. Maknanya: janganlah kalian 
melakukan suatu perbuatan dimana aku 
mendapati seseorang di antara kalian dengan 
sifat seperti itu karena perbuatan tersebut. 
i\Si : Suara embikan kambing. 

HZCf - : Suara ringikan kuda kala minta makan. 

Jfi Sl : Aku tidak memiliki pelindung 
kepala. 

elsi$ : Aku telah menyampaikan hukum 
Allah kepadamu, maka tidak ada lagi alasan 
bagimu. Ini puncak peringatan, karena beliau 
adalah pemilik syafaat bagi para pendosa. 


757 



: Suara ringikan unta. 

iLAi k0,j jfcj : Emas atau perak berada di 
lehernya. 

j : Jamak riq’ah, maksudnya pakaian. 

&£ : Berbunyi dan bergerak-gerak ketika 
diterpa angin. Maknanya; apapun yang dicuri 
olehpencurihartarampasanperang.padahari 
kiamat, ia datang dengan membawa barang 
tersebut agar aibnya disebar di hadapan para 
makhluk, baik barang curian tersebut berupa 
hewan, pakaian, emas, ataupun perak. Inilah 
penafsiran dan penjelasan firman Allah 
s && , “Barangsiapa yang berkhianat dalam 
urusan rampasan perang itu, maka pada hari 
kiamat ia akan datang membawa apa yang 
dikhianatkannya ifu."(Ali ‘Imr&n: 161) 


PEGAWAI HARAM MENERIMA 
HADIAH 1 

HADITS KE-1202 

4&1 j! * 

J^UJl otlfsl aJl & 

\jjb 4A)1 \j : JUl 

uiLi c4s ^oJkis £) jui j ilfcj 

4&1 Jj-jj fll p S/ f I liU 

«S^L4M jJu <a1mC jjjjj aIJlc. 4JJl ^e> 

J\j Ui tjju UI : j\i p (aJlaI Ja Uj 4jJl Jp 

Ui Jjils CusUi aJuJcLU J^UJI 

1 Pegawai haram menerima hadiah. Itu sama saja dengan 
g/iu/u/. Sebab, ia berkhianat dan menyalahgunakan 
jabatan dan amanat yang diembankan kepadanya. 
Karenanya, disebutkan dalam hadits bahwa hukuman 
baginya pada hari kiamat ialah, ia akan dibebani hadiah 
yang diberikan kepada sewaktu di dunia. 


JJali y j} <CJ\ cJj ci Stft ‘J. llij 

JJu S/ o-uj jlij ^ jJl^s S f 151 Ja 

Ajui» j U LjJl 4 J pU *il Ujuu 

cob ^13 iJ aj p u. 5 ^ oi Jp 

I4A p U’ Slii Colf j[j ijgs- I4J 1 $j p U- «JJu 



AaJlC’ 4jjl AJJl :X^ jj| (JUii 

Sjli Jl^laliJ UI JU oJa jjuj 

cjlf yL V’ jcJlj ukT AV :j (jjUJI i^>l) 

(pL-, kIc. ^1 

Ow 

Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 5g£ pernah mengangkat amil zakat. 
Selesai bekerja, amil tadi mendatangi Nabi 
dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini untuk 
kalian dan ini dihadiahkan untukku." 

Lantas Nabi bersabda, "Coba kalau kamu 
duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu 
kemudian kamu cermati, apakah kamu akan 
memperoleh hadiah itu ataukah tidak?" 
Kemudian Rasulullah % berdiri di sore itu 
setelah berdoa, bersyahadat, dan memuji 
Allah dengan puji-pujian yang patut bagi-Nya, 
kemudian beliau mulai berbicara, "Amma 
ba'du. Ada apa gerangan dengan amil zakat 
yang kami pekerjakan. la mendatangi kami 
dan mengatakan, "Ini (hasil) dari pekerjaan 
kalian dan ini hadiah untukku. Coba ia duduk- 
duduk saja di rumah ayah atau ibunya lantas 
ia cermati, apakah ia memperoleh hadiah itu 
ataukahtidak? Demi Zat yang jiwa Muhammad 
ada di Tangan-Nya, tidaklah seseorang di 
antara kalian mengambil harta tanpa haknya, 
melainkan pada hari Kiamat nanti harta itu ia 
pikul di atas tengkuknya; jika itu unta, ia akan 
memikulnya dan mengeluarkan suara unta; 
dan jika sapi, maka sapi itu dipikulnya dan 


758 



melenguh; dan jika harta yang ia ambil berupa 
kambing, maka kambing itu akan mengembik. 
Sungguh telah kusampaikan." 

Abu Humaid berkata, "Kemudian Rasulullah 
mengangkat tangannya hingga kami 
melihat warna putih ketiaknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Sumpah dan Nazai" 
(83), Bab: Bagaimana sumpah Nabi (3)) 

- Penjelasan 

SU& Jliill : Ia adalah Abdullah bin Lutbiyyah. 
jib S : Tidak mengkhianati. 

X£i : Dari sedekah. 
i : Suara unta. 

Suara sapi. 

: Suara kambing yang keras, dari kata 
yu'ar, mengikuti pola kata ghurab. 

vyi - : Warna putih yang bercampur warna 
seperti warna tanah, seperti itu juga warna 
bagian dalam ketika, untuk itu disebut ‘afrah. 
Maknanya; Nabi mengangkat kedua tangan 
beliau tinggi-tinggi, hingga warna putih kedua 
ketika beliau terlihat, lalu kami melihatnya. 
Hadits ini menunjukkan, hadiah yang diterima 
para pejabat haram hukumnya dan termasuk 
pengkhianatan, karena ia mengkhianati 
kekuasaan dan amanat yang ia pegang. 
Sebagai hukumannya, ia akan membawa 
barang yang diberikan kepadanya pada hari 
kiamat, seperti hukuman orang yang mencuri 
atau mengkhianati harta rampasan perang. 


WAJIB TAAT KEPADA PEMIMPIN 
DALAM HAL SELAIN MAKSIAT 

HADITS KE- 1203 

\jx+b\j 

UaC’ cJjj :JlS <(^£sJU Jj|3 


4&u 31 ^ 

&jCi aJs. AUl 

<-»l» W — jjt ijy t "\o :(j *^_p-i) 

J -0)1 

Hadits Ibnu Abbas m tentang firman Allah: 
Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya 
serta kepada pemimpin kalian. Ibnu Abbas 
berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan 
Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika Nabi 
^ mengutusnya dalam sebuah sariyah 
(peperangan)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: An- 
Nisa' (4), Bab: Firman-Nya: "Taatlah kalian 
kepada Allah dan taatlah kalian kepada 
Rasul dan ulil amri dari kalian" (11)) 

-Penjelasan 

jvi : Yaitu taatilah Allah, dan di dalam 
Al-Qur’an disebutkan, “Dan taatilah Rasul," 
terkait Al-Qur’an yang ia jelaskan kepada 
kalian, juga yang disebutkan dalam nash 
sunnah. Fi’il kembali diulang pada firman, 
“ Dan taatilah Rasul,” mengisyaratkan 
bahwa Rasul harus ditaati secara tersendiri, 
selanjutnya fi’il ini tidak diulang pada 
firman, "Ulil amri,” untuk memberitahukan 
bahwa mereka tidak ditaati secara tersendiri. 
Mereka hanya wajib ditaati ketika mereka 
selaras dengan kebenaran seperti yang 
diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. 


HADITS KE- 1204 

j \y*j 5' iy i! 

lii ‘Ja : j\l cjJuuj aIIc 4&1 4&I 

«4A3\ fjap Jub 4^1 


759 



\ Jut3 tS j?*\ £U»i 

ij£ja£> 

:(JUj *Ul Jy <_jU \ :^&>>Sll VT (£,UxJl <a-^S-i) 
(p£sC>^>Sll (Jjlj lj«J»t 

Abu Hurairah ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Barang siapa yang 
menaatiku, ia telah menaati Allah. Barang 
siapa membangkang kepadaku, ia telah 
membangkang kepada Allah. Barang siapa 
menaati amirku, ia telah menaatiku. Dan 
barang siapa membangkang kepada amirku, 
ia telah membangkang kepadaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukurrf' (93), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Taatlah kalian 
kepada Allah dan taatlah kalian kepada 
Rasul dan ulil amri dari kalian" (1)) 

Penjelasan 

5&1 £ltf iai Jy : Ini diambil dari firman 
Allah es; , " Barangsiapa yang mentaati 
Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati 
Allah.” (An-Nis&': 80) Yaitu, karena aku 
tidak memerintahkan selain yang Allah 
perintahkan, maka siapa melakukan apa 
yang aku perintahkan, sejatinya ia taat pada 
apa yang Allah perintahkan kepadaku untuk 
aku perintahkan. 

jiS : Nabi jgg juga 

menyampaikan sabda yang sama terkait 
kemaksiatan, karena Allah memerintahkan 
untuk taat pada Rasul-Nya, dan beliau 
memerintahkan untuk taat kepada amir, 
sehingga ketaatan ini saling beriringan. 
Al-Khatthabi menuturkan alasan perhatian 
Nabi jg terhadap para pemimpin hingga 
menyandingkan ketaatan kepada pemimpin 
dengan ketaatan kepada beliau; sebelumnya, 
kaum Quraisy dan orang-orang Arab di 
sekitar mereka tidak mengenal apa itu 


kepemimpinan dan mereka hanya mematuhi 
para pemimpin kabilah saja, selanjutnya 
ketika Islam datang dan Nabi menunjuk 
sejumlah pemimpin untuk mengurus mereka, 
mereka mengingkari hal itu, dan sebagian di 
antara mereka enggan untuk taat. Nabi sg 
selanjurnya memberitahukan kepada mereka 
bahwa ketaatan kepada pemimpin sama 
seperti taat kepada beliau, mendurhakai 
pemimpin sama saja mendurhakai beliau, 
sebagai dorongan bagi mereka untuk taat 
kepada pemimpin-pemimpin mereka agar 
persatuan mereka tidak terpecah belah. 


HADITS KE- 1205 

4ll olft vioA> 

11 <Lc>UaJJj :JVd 4«U\ 

lils p U CJ >\ ILJ 

l, Z i 

4& u 9 i j ‘! a 3 !,++ax*i 'j»\ 

- ■ " vyU t :pK»-Sll v_jb5" W : j <j»-y-l) 

( jJ U 

Abdullah bin Umar meriwayatkan dari 
Nabi |g, beliau bersabda: "Mendengar dan 
taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik 
dalam hal-hal yang ia suka maupun yang 
tidak ia suka, selama tidak diperintahkan 
melakukan kemaksiatan. Adapun jika ia 
diperintahkan melakukan maksiat maka tidak 
ada kewajiban mendengar dan taat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum ", (93), 
Bab: Patuh dan taat kepada pemimpin selagi 
bukan dalam kemaksiatan (4)) 

Penjelasan 

’^JS\ : Mendengar dan patuh wajib 
untuk imam atau wakilnya. 


760 



fl U : Yaitu selama seorang muslim tidak 
diperintahkan pemimpinnya. 

Sj : Yaitu dalam kondisi tersebut, 
ia tidak wajib mendengar dan patuh, karena 
ketaatan hanya wajib dalam kebajikan, 
sementarakemungkaranadalahkemaksiatan, 
bahkan haram hukumnya bagi yang mampu 
untuk menolak. 


HADITS KE- 1206 

:j\l <ii)l sjp 

ojjukj J 

(^1 AlJl jj***3t 

fZaJ?: UI jLfculfr cJ»Jfr : Jll ^ 
tLH> I^Uis I 4 J ^3 p IjU uh> 
|L^aJu J3ai> fiil C(_J^>aJU Uli Ijjij'i 
4A)l UauS Uil :^saw t jtfuu Jl 

joJb U>JU*3 UL>JJL9i tjlill ^4 4*1^ 

«jliJl OJL^* 31 <113 jj* 

U j) :Jwj <|aXu^ A*J»£ 4jjl 

<JJ^u 3 ! Q ie-Uail dl <1 ju I I4I? 

ttUaJlj £— Jl <_jU t :fKa»S/l i_jbS" W : j gjjUJl 

i~OJUk jj t» f WU 

Ali m berkata, "Nabi mengutus sebuah 
ekspedisi 2 dan mengangkat seorang 
shahabat dari Anshar sebagai pemimpin 
mereka, dan beliau memerintahkan mereka 
untuk menaatinya. Sahabat dari Anshar 
tersebut marah dan mengatakan, 'Bukankah 

2 Perang yang tidak dipimpin dan tidak diikuti oleh Nabi j§. 
Pasukannya berjumlah sekitar 300 atau 400 orang. 


Rasulullah jg£ telah memerintahkan kalian 
untuk menaatiku?' Mereka menjawab, 'Ya.' 
Sahabat dari Anshar itu meneruskan, 'Karena 
itu, aku ingin kalian mengumpulkan kayu 
bakar dan menyalakan api. Kemudian 
masuklah kalian ke api itu.' 

Mereka pun mengumpulkan kayu bakar 
dan menyalakan api. Tatkala mereka 
hendak memasukinya, satu sama lain saling 
berpandangan. Sebagian mengatakan, 
'Bukankah kita mengikuti Nabi $£ untuk 
menjauhkan diri dari api, kenapa (sekarang) 
kita hendak memasukinya?' 

Tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, 
tiba-tiba api padam dan kemarahannya 
reda. Akhirnya kejadian ini disampaikan 
kepada Nabi $§ lalu beliau mengatakan, 
'Seandainya mereka memasukinya, niscaya 
mereka tidak akan keluar dari api tersebut 
selama-lamanya. Ketaatan hanya pada 
perkara yang makruf.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum 1" (93), 
Bab: Patuh dan taat kepada pemimpin selagi 
bukan dalam kemaksiatan (4)) 

Penjelasan — 

b /. : Sekelompok pasukan berjumlah sekitar 
300 atau 400 personil. 

Ujte-3 jj : Andai mereka masuk ke dalam 
kobaran api yang mereka nyalakan dengan 
keyakinan demi ketaatan terhadap pemimpin, 
tentu api tidak membahayakan mereka, 
tif \J4 u : Tentu mereka mati di dalamnya 

dan tidak akan keluar dari sana seumur dunia. 


HADITS KE- 1207 

££ 0 *^ 1 v'il l 

OvjLoJl SdUfi’ Jp ijll <4*^1 £■)! 
d>JL*- :Ul 3 


761 



: Jll {Lj aA& AJjl <Aj Ajjl 

jul «liaoCl jJJLj aIIc- a3j\ ^Jl Ul&S 

3, ifrUaJl^ g*J\ ^Jp LouU (^1 <UJl& 1>I l**£ 

<Im1c> oJjlj U U j *u£*j 1*Aj5v«j l * ^ ■*■ * fl 

1^=» ijjs aIaI^i Sl oVj 

i. i,,, «> -• 

A*5 AJJl ya ^JkaX Lt 

-*ilt J-» gfJi Jy vV » ^ « :j gJjUJJ *»->t) 

'jl>*' <£•*»* Oj/“* fi-) 4-i* 


Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari 
Dunadah bin Umayyah mengatakan, "Kami 
mengunjungi Ubadah bin Shamit ketika 
ia sedang sakit. Kami katakan, 'Semoga 
Allah menyembuhkan sakitmu, ceritakan 
kepada kami sebuah hadits, yang kiranya 
Allah memberimu manfaat karenanya, yang 
engkau dengar dari Nabi ^1' 
la menjawab, 'Nabi ^ memanggil kami 
sehingga kami berbaiat kepada beliau/ 
Ubadah melanjutkan, 'Di antara janji yang 
beliau ambil dari kami adalah, agar kami 
berbaiat kepada beliau untuk senantiasa 
mendengar dan taat pada saat rajin maupun 
malas, dan pada saat sulit maupun mudah, 
lebih mementingkan urusan bersama, serta 
agar kami tidak mencabut urusan dari ahlinya 
kecuali jika kalian melihat kekufuran yang 
nyata, yang kalian memiliki bukti yang jelas 
dari Allah' 5 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: * Fitnah " (92), Bab: Sabda 
Nabi $g: " Sepeninggalku kalian akan melihat 
perkara-perkara yang kalian mengingkarinya 
(2)) 


Penjelasan 

Uli : Terkait apa yang beliau syaratkan 
kepada kami. 


3 Berupa nash Al-pur'an atau hadits sahih yang tidak 
mengandung ta'wil. 


UaJ&j tfklU ti : Kedua kata ini mashdar mimi, 
maksudnya saat kami giat, padahal saat itu 
kami tidak mampu melakukan apa yang 
diperintahkan kepada kami. 

U& : Para pemimpin mendahulukan 
diri mereka sendiri dalam segala bagian dan 
memonopoli semua itu. 
ilit S ii>tj ’• Kami tidak merebut 

kekuasaan dari siapa yang patut 
memegangnya, seperti para imam adil 
dan amir-amir adil. Maksud yang patut 
di sini adalah siapa saja yang memegang 
kepemimpinan. 

U-ljS \yh => : Jelas dan tegas. 

Ai\ y : Nash Al-Qur'an atau 

hadits shahih yang tidak bisa ditakwilkan. 
Untuk itu, tidak boleh membelot terhadap 
seorang imam adil, selama tindakannya bisa 
ditakwilkan. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
makna hadits; janganlah kalian merebut 
kekuasaan dari pada pemimpin dan jangan 
mengusik mereka, kecuali jika kalian melihat 
kemungkaran nyata dari mereka yang kalian 
ketahui dari kaidah-kaidah Islam. Jika kalian 
melihat kemungkaran seperti ini, maka 
ingkarilah kemungkaran mereka itu. Urusan 
membelot dan memerangi para pemimpin, 
haram hukumnya berdasarkan ijma' kaum 
muslimin, meski mereka fasik dan zalim. 


PERINTAH UNTUK MENAATI BAI’AT 
IMAM YANG PERTAMA 

HADITS KE- 1208 

A*Lfr 4JJI y£* iijijb 

(pUaJ^I j a^*ij**i jAj «jLLtfj 

a5|j 

:J\S U>\5 U3 p lili» j 


762 



1L4J4C1 <U)I jLftjJiC-l AjUu 

U£. 

( JjSl />-l ^ jSi L* i_jL «• :»LuYl l_jbS” "V’ :j ^SjUyJI 49-^.t) 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi jg, 
beliau bersabda: 

"Bani Israil selalu didampingi oleh para Nabi. 
Setiap kali seorang Nabi meninggal, maka 
diutuslah Nabi setelahnya. Dan sungguh, 
tidak ada Nabi setelahku. Yang ada adalah 
para khalifah yang banyak jumlahnya." 

Para shahabat bertanya, "Apa yang baginda 
perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, 
"Penuhilah baiat khalifah yang pertama (lebih 
dahulu diangkat), berikanlah hak mereka. 
Karena Allah akan bertanya kepada mereka 
tentang pemerintahan mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf' (60), Bab: 
Tentang Bani Israil (50)) 

Penjelasan 

^4^5 : Para nabi mengatur segala 
urusan mereka, seperti yang dilakukan para 
pemimpin terhadap rakyatnya. 
iHj- : Menggantikan posisinya, 
lljib Ui : Ketika muncul banyak khalifah 
sepeninggalmu, lalu terjadi pertikaian dan 
perselisihan di antara mereka, apa yang kau 
perintahkan kepada kami? 

\y : Fi’il amar dari kata wafa\ 
jjStf : Fa 'untuk urutan, pengulangan, 

dan terus-menerus. Ini tidak terjadi di 
satu masa, tapi hukum .ini berlaku di 
setiap perubahan setiap zaman dan baiat. 
Disebutkan dalam Fathul Bdry, ketika 
seorang khalifah dibaiat setelah khalifah, 
maka baiat khalifah pertama sah dan wajib 
dipenuhi, sementara baiat untuk khalifah 
kedua tidak sah. 


jLiyici : Hak mendengar dan patuh, 
karena di balik kepatuhan ini mengandung 
makna menjunjung tinggi kalimat agama, 
mencegah berbagai fitnah dan keburukan. 

lifr at : Allah akan mengambil 
hak kalian dari mereka. 


HAD1TS KE- 1209 
4Jdl tZyuJ» 

Jil dj^JS : U^i\j Ul 4JJl C 

^ 4All ^5^)1 

<(*-*» 

Ibnu Mas'ud m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Sungguh akan terjadi sifat- 
sifat egoisme dan hal-hal yang kalian ingkari." 
Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa 
yang baginda perintahkan kepada kami (bila 
zaman itu kami alami)?" Beliau menjawab, 
"Kalian tunaikan hak-hak (orang lain) yang 
menjadi kewajiban kalian dan kalian minta 
hak kalian kepada Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak yang 
Terpujr (61), Bab: Tanda-tanda kenabian 
dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

: Akan ada sepeninggalku nanti. 

Sjj{ : Al-Azhari menjelaskan, artinya sikap 
mementingkan diri sendiri, artinya kalian 
tidak diprioritaskan dalam urusan-urusan 
dunia, sementara selain kalian yang lebih 
dipentingkan dalam pembagian jatah 
rampasan perang. 


763 



*S & : Akan ada urusan-urusan lain di antara 
urusan agama. 

Ui : Apa yang kau perintahkan untuk 
kami lakukan jika hal itu terjadi? 

ji' ojiji : Membayarkan harta yang 
wajib kalian zakati, dan menyerahkan nyawa 
untuk berjihad. 

^=J tijll Saj» : Kalian meminta kepada 
Allah untuk menunaikan hak kalian dari 
rampasan perang dan semacamnya, jangan 
kalian perangi pemimpin-pemimpin kalian 
demi meminta hak kalian, tapi tunaikan hak 
mereka; mendengar, taat, dan hak-hak agama, 
dan serahkan urusan mereka kepada Allah. 


SABAR MENGHADAPI KEZALIMAN 
PENGUASA 

HADITS KE- 1210 

lyt xG>»l -WV 

*j/l Aii 1 U : JIS 

‘5/1 : JVl cJuii^l 

jp j*~ 

Jji <_jU A :jLalSll <--iU» W :j Aa-/-1) 

Jp «i^ 3 <!*• U/-"' j'-oiSU (Jl-j Ajlc. -Oli J«o 

Usaid bin Hudhair meriwayatkan bahwa ada 
orang dari kaum Anshar berkata, "Wahai 
Rasulullah, tidakkah sepatutnya baginda 
memberiku jabatan sebagaimana baginda 
memberi jabatan kepada si fulan?" 

Beliau menjawab, "Sepeninggalku nanti, akan 
kalian jumpai sikap-sikap utsrah (individualis, 
egois, orang yang mementingkan dirinya 
sendiri). Maka bersabarlah kalian hingga 
kalian berjumpa denganku di telaga al- 
haudh (telaga)." 


(HR. Bukhari, Kitab: “Akhlak-Akhlak yang 
Terpuji Orang-Orang Anshai" (63), Bab: 
Sabda Nabi gjj kepada orang-orang 
Anshar: "Bersabarlah kalian sampai kalian 
menemuiku di telaga Haudz" (8)) 

Penjelasan 

Apakah engkau tidak menjadikanku 
pekerja untuk mengurus zakat, atau 
memimpin suatu negeri. 

: Maksudnya pemimpin 
yang mementingkan diri mereka sendiri 
dalam urusan-urusan dunia, dan lebih 
mengutamakan orang lain dari pada kalian. 


PERINTAH UNTUK TETAP BERSAMA 
JAMAAH KAUM MUSLIMIN KETIKA 
MUNCUL BANYAK FITNAH 

HADITS KE-1211 

Aji 1 

AUl 4A)1 J yij jjJLo (/«1331 
(^1 ii*l" jJjl /ft 5jL»l c^Sj iJ 3»\ { j£- 
tjfij ^ Gl 4&1 J \y*j G :cJl&3 

1 ll£ Gju J 43 <>1 |j^j &)l G*li>J 
<>£ jr*£Jl GUi Jm JaJ :C-is |Lxi :J\j JJa 

r? Jtf ^ aJ 3 t| us :jvl 

^4*? <-i/j <(_)!* jjjo OjMi 
Jl Slfri ‘jUj : j\l /i (/a jUU dJUi jJu J4I 

ysai 14^1 cy 3 yfti 

‘i^ji>- ^ |1 a :jiil uj 4&1 G 


764 



1 ol :cJi UsLJb tijZJ&jj 

:C^Xs |«^aUlj a sKf: : jll tiJJi 

:JV3 pUl % Ul&. ,$ ^ ^ (4 

I>^ ip»^ J**j 0' jlj JjiJI eAJj 

(iiJS Jp Colj O^aJl (iiSjJu 

j cA*^lc <_. »U to :»_*»U1I i_j\^ ^\ : j 4>^>l) 

((W 

Diriwayatkan Hudzaifah bin Yaman dari 
Abu Idris Al-Khaulani bahwa ia mendengar 
Hudzaifah bin Yaman m berkata, "Orang- 
orang bertanya kepada Rasulullah M tentang 
kebaikan. Namun, saya justru bertanya 
kepada beliau tentang keburukan, karena 
saya khawatir akan menimpaku. Saya 
bertanya, Wahai Rasulullah, kami dahulu 
berada dalam kejahilan dan kejahatan, lalu 
Allah Ta'ala menurunkan kebaikan (agama) 
ini kepada kami. Apakah setelah ini akan 
ada lagi keburukan?' 

Beliau menjawab, 'Ya/ 

Saya bertanya lagi, 'Apakah setelah itu ada 
lagi kebaikan?' 

Beliau menjawab, 'Ya, akan tetapi ada 
cacatnya/ 

Saya bertanya, 'Apa cacatnya?' 

Beliau bersabda, 'Kaum yang mencari 
petunjuk selain daripada petunjukku. Kamu 
tahu mereka tapi kamu ingkari/ 

Saya bertanya, 'Apakah setelah itu akan ada 
keburukan lagi?' 

Jawab beliau, 'Ya. Yaitu orang-orang yang 
mengajak ke neraka Jahanam'*. Barang 
siapa memenuhi ajakannya maka ia akan 
dilemparkan ke dalam neraka itu/ 


4 Mereka mengajak manusia pada kesesatan dan 
menghalangi mereka melaksanakan petunjuk (Al-Huda) 
dengan berbagai macam propaganda. 


Saya bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, 
tunjukanlah kepada kami ciri-ciri mereka/ 
Beliau menjawab, 'Baiklah, kulit dan bahasa 
mereka sama dengan kita s / 

Aku bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apa 
petunjuk Anda seandainya aku menemui hal 
yang demikian?' 

Jawab beliau, 'Tetaplah kamu bersama 
jamaah kaum muslimin dan imam (pemimpin) 
mereka/ 

Saya bertanya lagi, 'Jika tidak ada jamaah 
dan imam?' 

Beliau menjawab, 'Tinggalkan semua 
kelompok meski kamu harus menggigit akar 
kayu sampai ajal menjemput, dan kamu 
masih dalam keadaan demikian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak yang 
TerpujT (61), Bab: Tanda-tanda kenabian 
dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

jiJl iiLf : Syarr adalah fitnah, lemahnya 
tali-tali Islam, menyebarnya kesesatan dan 
bid’ah, sementara khair (kebaikan) adalah 
kebalikan semua itu. 

jL\ j&i : Maksudnya mengutusmu, 
memperkuat bangunan-bangunan Islam, 
meruntuhkan pondasi-pondasi kekafiran dan 
kesesatan. 

: Kotoran, tidak jernih dan tidak mumi. 
J&35 <J>J£ : Kau mengenali kebaikan dari 

mereka lalu kau syukuri, dan kau juga melihat 
keburukan dari mereka lalu kau ingkari. 

y!$ Ji : Berdasarkan akibat dari 
segala perihal mereka, yaitu mereka menyeru 
manusia menuju kesesatan dan menghalangi 
mereka dari petunjuk dengan berbagai macam 
kepalsuan. Untuk itu, seman mereka ini sama 
seperti pintu-pintu neraka. 

5 Mereka menyampaikan nasihat dan taushiyah sebagaimana 

yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasul-Nya, tapi di 
dalam hati mereka tidak ada sedikit pun kebaikan. 


765 



IfeJt : Ke neraka, maksudnya resiko 

yang akan dihadapi nantinya. 

&jL»- j; ,Le. : Dari golongan dan kabilah kita 
sendiri, dari kalangan Arab, atau dari para 
pemeluk agama kita. 

IHJl : Berbahasa Arab. Pendapat 

lain mengartikan; mereka menuturkan 
firman Allah dan sabda Rasul-Nya kala 
menyampaikan nasehat dan hikmah, namun 
di hati mereka tidak ada sedikit pun kebaikan. 

: Pemimpin mereka. 

JLZz 6' : Meski menjauhkan diri 

dari pergaulan dilakukan dengan menggigit 
akar pohon, janganlah engkau berpaling dari 
hal itu. 

diJi Jc opi ; Ath-Thaibi 

menjelaskan, syarat yang disebutkan di 
akhir kalam ini dilebih-lebihkan, maksudnya 
jauhkan dirimu dari pergaulan dengan orang- 
orang tanpa adanya tujuan apapun setelah 
itu, meski kau harus menggigit akar pohon, 
lakukan itu, karena itu lebih baik bagimu. Al- 
Baidhawi menjelaskan, maknanya demikian; 
jika di bumi tidak ada khalifah, maka kau 
harus mengucilkan diri dan bersabar 
menghadapi kerasnya zaman. Menggigit 
akar pohon adalah kiasan untuk menghadapi 
kesulitan, maksudnya adalah tetap konsisten, 
sama seperti sabda Nabi jgg dalam hadits lain, 
“ Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham.” 


HADITS KE-1212 

fr 4JJ 1 doa» -\? 

»* ? , . +\ . J’,* \ i . 's 

AjVd UjJtl »jia\ :Jb (pLwJ 

4*1*1» iEl* O U ^UaJuJl £^» 

<0)1 Jji >L T 


Ibnu Abbas ssss meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Barang siapa tidak 
menyukai sesuatu dari amir (pemimpinnya) 
hendaklah bersabar, sebab siapa saja yang 
keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal 
saja (lalu mati), ia mati seperti mati jahiliyah."* 
(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: Sabda 
Nabi j|j: "Sepeninggalku kalian akan melihat 
perkara-perkara yang kalian mengingkarinya 
( 2 )) 

-Penjelasan 

;Ji j; : Membenci suatu urusan 
agama dari pemimpinnya. 

: Hendaklah bersabar menghadapi hal 
tersebut dan jangan meninggalkan ketaatan 
kepada sultan. 

iuU\i oU : Penjelasan kondisi kematian 
orang yang melakukan hal tersebut, 
maksudnya seperti matinya orang jahiliyah 
dalam kondisi sesat dan terpecah belah 
tanpa memiliki seorang imam yang ditaati. 
Hadits ini menunjukkan, sultan tidak dicopot 
karena kefasikan, karena mencopot seorang 
sultan karena suatu kefasikan akan memicu 
fitnah, pertumpahan darah, dan perpecahan, 
sehingga dampak kerusakan yang ditimbulkan 
akibat pencopotan pemimpin lebih banyak 
dari pada jika ia tetap dipertahankan. 


IMAM HARUS MEMBAIAT PASUKAN 
KETIKA AKAN PERANG 

HADITS KE-1213 

123 j\S : jVd t4A)l ds. -WVT 

6 Seorang penguasa tidak boleh dicopot dari jabatannya 
hanya karena ia berbuat kefasikan. Karena pencopotannya 
dapat mengakibatkan timbulnya fitnah, pertumpahan 
darah, dan perpecahan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh 
pencopotannya lebih besar ketimbang bila ia tetap berkuasa. 


766 



J3j uK ^5 j*ji\ jii jp- fi>\ 

5 &« | ‘<JsiLyi pjz)\jyal] cJS' 

(a-jjjJ -1 ijji. ,_j|j T' 6 igijUJLI <_jhS* : j tSjUrJl tjfjii l) 


aku mendatanginya, namun aku tidak 
mengenalinya lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Hudaibiyah (35)) 


Dabir bin Abdullah berkata, Rasulullah 
^ bersabda kepada kami pada hari 
(perjanjian) Hudaibiyah, "Kalian adalah 
sebaik-baik penduduk bumi 7 8 ." Saat 
itu kami berjumlah seribu empat ratus orang. 
Seandainya hari ini aku dapat melihat®, pasti 
aku akan tunjukkan kepada kalian posisi 
pohon tersebut. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Hudaibiyah (35)) 

Penjelasan 

j&H\ Jit js. jLiil : Ini menunjukkan, para 
sahabat yang ikut baiatur ridhwan lebih 
baik dari yang lain, dan Utsman bin Affan 
termasuk salah satunya, meski saat itu ia 
berada di Makkah, karena Nabi sg mewakili 
baiat Utsman, sehingga ia sama dengan para 
sahabat yang ikut dalam baiatur ridhwan. 
Dalam hadits ini tidak ada hujah bagi Syi’ah 
untuk lebih mengutamakan Ali dari Utsman. 


HADITS KE-1215 

Lji JJJJ 'Jz g^Sfl “W° 

jp :£^Sl ° \ cil : jlS 

j»jJ 4JJ1 j-i 4JJl jLisuG ttS*' 

oj2l Jp J\S 

(tjujJ-l ijji. ljU ro U : j <£,UJI 

Hadits Salamah bin Al-Akwa' m. Yazid bin 
Abu Ubaid berkata, "Aku bertanya kepada 
Salamah bin Al-Akwa', 'Untuk apa kalian 
berbaiat kepada Rasulullah jg pada hari 
Hudaibiyah?' Salamah menjawab, 'Untuk 
kematian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Hudaibiyah (35)) 

Penjelasan 

: Untuk konsekuensi mati, yaitu tidak 
melarikan diri. 


HADITS KE-1214 

c*j\j Jla3 :J\! ‘Jj*’ -\{U 

-*? • A j | ^ „ £ 

|Ji JUU 1^131 

yjc- ro tt :j Aj^p-i) 

Al-Musayyab bin Hazn berkata, "Sungguh 
aku pernah melihat pohon (dalam Bai'atur 
Ridhwan) itu. Setelah beberapa lama 


7 Mereka adalah para shahabat Nabi yang ikut dalam 
baiat di bawah pohon (ba/af ridhwan). Mereka lebih utama 
daripada shahabat lain yang tidak ikut baiat. Dan Utsman 
termasuk shahabat yang ikut dalam baiat ridhwan. 

8 Itu karena, di akhir nayat mata Jabir buta. 


HADITS KE- 1216 

«iie- Jjj 4JJ1 alc- -W\ 

#\ %\ JUi <oT S\J1 cjjil & $ O :j\J 
jc- £jUl Sl : jlil ojUl Jp ^liJl a! 1 Ll> 

0* (_»U W' ot : j <_£jli»JI A»-p-t) 


767 



Abdullah bin Zaid m berkata, "Ketika 
terjadi peperangan Harrah (dan orang- 
orang membaiat Abdullah bin Hanzhalah 
untuk kematian), ada orang yang datang 
kepadanya (Abdullah bin Zaid) seraya 
berkata, 'Ibnu Hanzhalah membaiat manusia 
atas kematian/ Maka ia berkata, 'Aku tidak 
akan melakukan itu kepada seorang pun 
setelah Rasulullah £§/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad ' (56), Bab: Sumpah 
setia untuk tidak akan lari dalam peperangan 
(110)) 


ORANG YANG TELAH HIJRAH HARAM 
KEMBALI KE NEGERI ASALNYA 

HADITS KE-1217 

je jio ajI ^ -WW 

jp OMjjl gph #\ C .jsOil 
4)1 jj-lj «dLIifr 

jjJl £ J 

j t-ycJI i_»l, M : JU)I ^r 

Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' 
c® bahwa ia pernah menemui Al-Hajaj, ia 
berkata, "Wahai Ibnul Akwa', apakah engkau 
akan kembali ke belakang dengan menjadi 
orang badui?" Ibnul Akwa' menjawab, "Tidak, 
tapi Rasulullah mengizinkanku (untuk 
tinggal) di pelosok pedesaan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: 
Bermukim di pedesaan ketika terjadi fitnah 
(14)) 

Penjelasan 

j£ c.i jjjt : Kembalike belakang, ini majaz 
untuk murtad. Maksudnya, kau mundur dari 


hijrah yang kau lakukan karena Allah kala kau 
keluar meninggalkan Madinah, 
c : Kau memaksakan diri menjadi orang 
badui. 


BAI’AT SETELAH FATHU MEKAH 

HADITS KE- 1218 

JUaya —\f\A 

aJl£> 4AJl JjU cJi&l 

«ViU^ SjpfcjJl Cwiai : jll Je AsuUiJ 

\j! jp isoGl 

: jlii «AsJlli 

(^JJI JUj w 4^-ji.t) 

Diriwayatkan Mujasyi' bin Mas'ud dan Abu 
Ma'bad dari Abu Utsman An Nahdi, Mujasyi' 
bin Mas'ud berkata, aku berangkat bersama 
Abu Ma'bad menemui Nabi slg dengan tujuan 
agar beliau membaiatnya untuk hijrah: Beliau 
berkata, "Hijrah telah berlalu bagi pelaku- 
pelakunya." Aku memba'iatnya untuk Islam 
dan jihad. Di kemudian hari aku bertemu Abu 
Ma'bad dan aku menanyakan itu kepadanya, 
ia menjawab, " Mujasyi' benar." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Laits berkata (53)) 

Penjelasan 

j& : Ke Madinah. 

v4^5' : Untuk itu, tidak ada hijrah 

setelah penaklukan Makkah. 


768 



HADITS KE-1219 
4JJ| jll : jll 

SJ^A S :£SJ» ^3 tjJuuj ^Jl& 

• j ' • • >t ; gs 

IjjAjld lijj <i*jj 

(jcill Juu S yftA M <_Aj <_jbS" 0-\ : j 4>p-l) 

Ibnu Abbas m berkata, "Rasulullah jgj 
bersabda pada hari Fathu Mekah, 'Tidak ada 
hijrah’, tetapi yang tetap ada adalah jihad 
dan niat. Maka jika kalian diperintahkan 
berangkat berjihad, berangkatlah!'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Tidak 
ada hijrah setelah Fathul Mekah (194)) 

Penjelasan 

YJ*» S : Maksudnya dari Makkah. 
bj SI 43 . jfej ij : Hijrah disebabkan jihad di 
jalan Allah dan hijrah disebabkan niat tulus 
untuk Allah m , seperti menuntut ilmu, dan 
melarikan diri dari berbagai fitnah, hijrah 
seperti ini tetap berlaku sepanjang masa. 
Ij^lS £13 : Ketika kalian diminta pergi 
berperang, maka pergilah. 


HADITS KE-1220 
>t , . -'A 

uUfr 4JJ1 C&3 lijAsM lio-Ai» -\W* 

^Jl£> 4JJ1 4JJl JL»i ^)1 

j*l «jooii 5j «2A5|j : j^S «s>5«$w 

Jle-ll : jll i'pM : jll l£ilx^ tSSjj & <iU 

<au* ^ 3 aii ‘jVAJi g© # 

( Jj^t ilSj <-jL Y"\ H :j cSjUkJ' 1) 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan bahwa 
ada seorang Arab Badui bertanya kepada 
Rasulullah - tentang (amal) hijrah. Beliau pun 
menjawab, "Jangan begitu, sungguh hijrah 
itu amal yang berat. Apakah kamu memiliki 
unta yang wajib kamu keluarkan zakatnya?" 
Orang itu menjawab, "Ya, punya." Maka 
beliau berkata, "Maka amalkanlah itu sekali 
pun dari balik lautan, karena Allah tidak akan 
menyia-nyiakan amalmu sedikit pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat' (24), Bab: Zakat 
unta (36)) 


Penjelasan 

jc : Membaiatnya untuk tinggal di 
Madinah dan ia tidak termasuk penduduk 
Makkah yang wajib berhijrah sebelum 
penaklukan Makkah. 

uiSij : Kata ungkapan rasa belas kasih dan 
iba pada orang yang jatuh dalam kebinasaan 
yang tidak patut ia dapatkan. 

5jji, VjsU oj : Menunaikan hak hijrah 
berat, hanya sedikit orang yang mampu 
menunaikannya. Mungkin hijrah yang 
dimaksud tidak bisa dilakukan si penanya 
karena berat baginya, sehingga hijrah baginya 
tidak wajib. 

\£jxZ> : Zakatnya. 

jUJ» *!S5 ot : Yaitu di luar perkampungan 
dan perkotaan, seakan beliau bersabda, “Jika 
kau menunaikan kewajiban Allah terkait diri 
dan hartamu, maka jangan kau perdulikan 
untuk kau tunaikan di rumahmu, meski kau 
berada di tempat paling jauh. 

: Tidak akan mengurangimu. 


9 Yakni, tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah. Sebab, 
Mekah (sesudah fathu Mekah) telah menjadi negara Islam. 


769 



TATA CARA MEMBAIAT WANITA 

HADITS KE-1221 

<ll 0*^^ Oli4j*Jl Co^ :cJ\i ^Juwj 
4jI - jJllj aILc. ftll - 

oLUj*Jl ^£oi\sf ii| jjjji G ) (JliS 
cJ\S AJ^fl jjl ( 

^51 lis ollajljl ^4 jls lidlft 

4lll — 4jj! 

- 4ii Jjlj j\l 5^9 j>f GU jj 5jj9l lil - 

lis “ j*l*y 

^«Ifr 4ill — <U5l Jo C% *u *« La 4jj|^ 'j/ c 
t ^ajG iil jifi- « JaS Sj^Jal Jo - 

jdlj Allc &\ ^ j£lj 1S.( U jUig 
1>1 J&£> Ibl Sjjt Uj H\ gUi3l jp - 

j£ =a lnij\j 15 ” JfcLc- 
oJu-t \>\ V L f. rj^LJI oh? IA :j ^liJI ^t) 
jt i/jll O^- i-jl yiflJl jt 

Aisyah ® , istri Nabi $§, berkata, "Ketika 
para wanita mukminah berhijrah kepada 
Nabi £gg, beliau menguji mereka dengan 
firman Allah Ta'ala: Apabila wanita-wanita 
mukminat datang kepadamu untuk berhijrah, 
maka ujilah mereka." Hingga akhir ayat (Al- 
Mumtahanah: 10). 

Aisyah berkata, "Mukminah yang mengakui 
syarat-syarat itu maka ia telah telah teruji. 
Apabila mereka telah menyetujui syarat 
itu secara lisan, maka Rasulullah jg akan 
bersabda kepada mereka, 'Pergilah, 
sesungguhnya aku telah membaiat kalian/ 


Demi Allah, tangan Rasulullah jg sama sekali 
tidak menyentuh tangan kaum mukminah 
tersebut. Beliau membaiat mereka hanya 
dengan ucapan. 

Demi Allah Rasulullah tidak membaiat para 
wanita itu kecuali dengan apa yang telah 
diperintahkan Allah kepada beliau. Bila 
beliau membaiat mereka, maka beliau akan 
berkata, "Aku telah membaiat kalian/ Secara 
lisan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (6Q), Bab: Apabila 
seorang wanita Musyrik atau wanita Nashrani 
masuk Islam di bawah (istri) seorang kafir 
dzimmi atau harbi (20)) 

Penjelasan 

5^-U iSj : Dari Makkah sebelum penaklukan 
Makkah. 

jilbab : Menguji mereka terkait hal-hal 
berkenaan dengan iman yang nampak secara 
zhahir. 

jb : Syarat yang tertera dalam 
ayat surah Al-Mumtahanah, yaitu tidak 
menyekutukan Allah dan seterusnya. 

jjf lii : Yaitu ujian pengakuan hal-hal 
yang beliau sebut. 
jfcJi 3®.f ISJ : Baiat. 

: Tanpa berjabat tangan dengan mereka, 
seperti halnya ketika membaiat para lelaki. 


BAI'AT UNTUK MENDENGAR DAN 
TAAT SEMAMPUNYA 

HADITS KE-1222 

fy liS : JG g) 4ll Zs- 

£**JI Jp j«llj AUl ^9 4JJl j>j L i*j\j 

c**i£Lil U*£ :15J Jjjb 


770 



r U}l Ol$ vU tr <->\£ W : j gjjliJI *•.>!) 

(o^‘ 

Abdullah bin Umar ® mengisahkan, "Ketika 
kami berbaiat kepada Rasulullah untuk 
mendengar dan taat, beliau mengatakan 
kepada kami, 'Semampu kalian/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Bagaimana imam membaiat orang- 
orang (43)) 


para prajurit, dan tidak memberiku jatah 
seperti jatah yang diberikan kepada para 
prajurit. 

OjU-fe : Ini menunjukkan, siapa yang berusia 
genap limabelas tahun qamariyah, ia sudah 
baligh secara usia, sehingga hukum-hukum 
orang baligh berlaku baginya meski belum 
mimpi basah, sehingga ia sudah dibebankan 
beribadah, menegakkan hudud, berhak 
mendapatkan jatah rampasan perang, dan 
hukum-hukum lain. 


USIA BALIGH 

HADITS KE-1223 


o' 4)1 (jSfj £i\ ( 

i s , i - 

bJa'jS' jJui ij aJlc- 4)1 4)1 

p P* ^ 

(« U 13 j »Ji 

oW-al' v-A* sCitaliiW :j tSjUJI 4^>-i) 


Hadits Ibnu Umar m bahwa Rasulullah 
memeriksanya (dalam barisan pasukan) yang 
ikut dalam perang Uhud. Saat itu, ia berumur 
empat belas tahun. Maka beliau belum 
mengizinkanku (ikut perang). Kemudian beliau 
memeriksa lagi (dalam barisan pasukan) pada 
perang Khandaq saat usiaku lima belas tahun, 
dan beliau mengizinkanku (untuk ikut perang). 
(HR. Bukhari, Kitab: “Persaksian" (52), Bab: 
Balignya anak kecil dan persaksian mereka 
(18)) 


Penjelasan 

034 : Dari kata ijazah, artinya tidak 

mencatat namaku dalam buku daftar nama 


LARANGAN SAFAR DENGAN 
MEMBAWA MUSHAF KE TEMPAT 
ORANG KAFIR 

HADITS KE- 1224 

4)1 jjij 51 0? 4)1 -wa 

oI/aJIj jil4o o' ij& pStj 4ic. 4)1 

ji*]l jtfji 

(jAiJI J>j\ (J) 

Abdullah bin Umar I® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah melarang bepergian dengan 
membawa Al-CJurian ke negeri musuh. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (64), Bab: 
Bepergian ke wilayah musuh dengan 
membawa mushaf (129)) 

Penjelasan 

gToiiu : Maksudnya mushaf. 
jj&\ j?} ji : Khawatir dilecehkan. 


771 



PACUAN KUDA 

HADITS KE-1225 

4Wl 3j**j 5» Oi ^ 

<jj* J*sM Jj 

J*-*j 3 ^iSjil X*j \ij-a|3 «jLajU £>'j+mo\ 

Jg Jl £ul)l ^l*au ^ Jpl 

^ri 3^ Cr*£ $ Cyi ^ 5 13 ‘(3oj 

Jli Jj» oU l\ :;^Lall <_jUS" A : j cSjUJt A^i-i) 
(O* 

Abdullah bin Umar ^ meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ pernah melombakan kuda- 
kuda yang dipersiapkan untuk pacuan 
yang jaraknya mulai dari Al-Hafya' sampai 
Tsaniyatul Wada' , °, dan kuda yang tidak 
disiapkan untuk pacuan yang dimulai dari Al- 
Hafya' hingga Masjid Bani Zuraiq. Abdullah 
bin Umar termasuk orang yang mengikuti 
pacuan tersebut, 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalaf (8), Bab: 
Bolehkah menamakan masjid dengan nama 
sukufulan{ 41)) 

Penjelasan 

cy^jJ : Dikuruskan, seperti dimasukkan ke 
dalam rumah misalnya, kemudian ditutupi 
dengan permadani agar berkeringat, hingga 
daging yang gembur hilang, menguat dan 
kencang larinya. 

sdiit : Sebuah tempat di dekat Madinah, 
lilit : Tujuannya. 

gjSjil &S : Antara tempat ini dengan Hafya 
terpaut lima, enam, atau tujuh mil. 


10 Jarak antara Al-Hafya' sampai Tsaniyatul Wada' ialah, 
antara lima sampai tujuh mil. 


Lg? : Masjid disandingkan kepada 
Bani Zuraiq sebagai pembeda, bukan 
kepemilikan. 


DI UBUN-UBUN KUDA ADA KEBAIKAN 
HINGGA HARI KIAMAT 

HADITS KE-1226 

Jt5 :<J\3 ij) 4*1 J-i 

A-jlfr 4jjl 4*1 

fji j} 

3jSjl» J-i-t <_A? tf : ji-Jlj AjJLl tjliT ai : j i^jl»«Jl 1) 

fj, Jljji-I \ 4 ~ 0 \y J 

Ibnu Umar m berkata, "Rasulullah 
bersabda, 'Pada ubun-ubun setiap kuda ada 
kebaikan hingga hari Kiamat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad dan Perjalanan 1 " 
(56), Bab: Pada ubun-ubun kuda telah tertulis 
kebaikan hingga hari kiamat (43)) 

Penjelasan 

filrfj' jj jjit £ j&l : Kuda pejuang di 
jalan Allah, ubun-ubun disebut secara khusus 
sebagai bentuk majaz. Maksud ubun-ubun 
kuda adalah rambut yang terurai di kepala 
kuda. Kata ini kadang digunakan sebagai 
kiasan untuk seluruh bagian kuda. 


HADITS KE-1227 

4*1 ^11 5? -\??V 

jS\ £ iyjLA jlsU : jlS 

jiSl «iiOil jj 


772 



,j<>U Ajil oL tt : Jl+i-l «-Asf OT :j <*y£-i) 
jJ' £• 

Urwah Al-Bariqi s» meriwayatkan bahwa 
Nabi jg bersabda: "Pada ubun-ubun seekor 
kuda (yang digunakan di jalan Allah) terikat 
kebaikan hingga hari Kiamat, yaitu pahala 
dan ghanimah (harta rampasan perang)." 
(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad dan Perjalanan " 
(56), Bab: Jihad akan senantiasa ada bersama 
dengan orang-orang baik dan fajir (44)) 

— Penjelasan 

: kebaikan maksudnya pahala di 
akhirat, sementara keuntungan maksudnya 
rampasan perang di dunia, keduanya ini 
adalah badai dari $i>) atau khabar untuk 
mubtada' yang dibuang, maksudnya 

(kuda adalah pahala dan keuntungan). 


HADITS KE-1228 

iAXS> AUl tiUU> — \??A 

aSTjjJI A »Jl& AUl (3’’^ (Jl3 

J-il <— ’V tr : v-AsS* #1 :<j Uytewll 1) 
(i.L5JI fjj Jljd-I V~«|y j 

Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Keberkahan selalu ada pada ubun- 
ubun kuda (yang digunakan di jalan Allah)."' 
(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad dan Perjalanan " 
(56), Bab: Pada ubun-ubun kuda telah tertulis 
kebaikan hingga hari kiamat (43)) 

Penjelasan 

Jlii ise\y £ l : Berkah di sini maksudnya 
tambahan yang akan ada berikutnya, 


seperti memiliki keturunan, memberikan 
keuntungan, dan pahala. 


JIHAD DI JALAN ALLAH 

HADITS KE-1229 
aJLp 4JJ! *gi)! ££ 

0^ 4JJ1 :J\3 

Uj jl <4 O^i 

Alit j? ji >i^ju 

, 5 j f ^ 5 j 

^ jiSl (jl CO^lJ tAjjw tju» OJUJ U JjJ»! Jp 

jj^sl fa-v 1*^1 ,0 <Alll 

(cM» 0- *W-> vV tt :<SLtfi vbS’ t :<i **•>') 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
|g, beliau bersabda: "Allah menjamin orang 
yang keluar (berperang) di jalan-Nya karena 
dorongan iman kepada-Ku dan percaya 
pada para rasul-Ku, akan mengembalikannya 
dengan membawa pahala atau ghanimah 
atau memasukkannya ke surga. Kalau 
seandainya tidak khawatirakan memberatkan 
umatku tentu aku tidak akan duduk tinggal 
diam di belakang sariyyah (pasukan khusus) 
dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di 
jalan Allah lalu aku dihidupkan lagi kemudian 
terbunuh lagi lalu aku dihidupkan kembali 
kemudian terbunuh lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: “lman“ (2), Bab: Jihad 
adalah bagian dari iman (26)) 

Penjelasan 

4>j&l : Dari kata nadabtu fulanan li kadza 
fantadaba, artinya aku memanggil si fulan 
untuk suatu keperluan, ia kemudian datang 


773 



memenuhi panggilanku, maksudnya ia 
memenuhi panggilan. 

<jii ojiJ U : Setelahnya, maksudnya 
aku tidak pernah ketinggalan ikut berangkat 
bersama pasukan karena pahalanya besar. 


HADITS KE-1230 

jj-jj 51 4&1 (j£?j -Nff* 

4&1 jjUrJ :j\i &£* &\ 

*ill kSfjfz 'i/ »4A»Urf<t» Jd& V»*’ 

<Jl jl iL^Ju jU 

jl 4*j» 

J- 9 Jj» vV 4 <-A^ : <j *»y-f) 

(ftedl cjJ jJL, Up M 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $£ bersabda: "Siapa saja yang 
berjihad di jalan-Nya, ia hanya keluar 
karena dorongan jihad di jalan-Nya 
dan membenarkan kalimat-kalmat-Nya, 
Allah menjaminnya masuk surga atau 
mengembalikannya ke tempat tinggal yang 
ia tinggalkan dengan membawa pulang 
pahala atau ghanimah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" 
(57), Bab: Sabda Nabi "Telah dihalalkan 

ghanimah bagi kalian (8)) 

HADITS KE-1231 

aILc- 4&I J-i SjjS- -\?n 

41)1 J*w (J A«Jl Ss u jJb I tjfJUrtj 

t\j» Sjkij cu«2» SI &>Ca 31 j»jjj 


CjLA^cJI 1« i_jU IV >— illS” t : j gijtiuJI 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi Ijg, 
beliau bersabda: "Setiap luka yang didapatkan 
seorang muslim di jalan Allah, maka pada 
hari Kiamat keadaannya seperti saat terluka 
mengeluarkan darah. Warnanya warna darah 
dan aromanya aroma wangi misk." 

(HR. Bukhari, Kitab: "WudhW (4), Bab: Najis 
yang jatuh ke dalam minyak samin atau air 
(27)) 

Penjelasan r 

&£» plT l $ : Setiap luka yang menimpanya, 
aslinya ^ ^4 lalu huruf jar - nya dibuang dan 
disandarkan kepada fi'il sebagai perluasan 
penggunaan. 

dllJI 15 * Baunya bau kasturi, bau 

ini menyebar di kalangan para ahli mauqif 
untuk memperlihatkan keutamaannya. 
Untuk itu, darah orang yang mati syahid 
dalam peperangan tidak dibasuh dan tidak 
dimandikan. 


KEUTAMAAN MATI SYAHID DI JALAN 
ALLAH 

HADITS KE- 1232 

«ilfr 41)1 (j£?j <iUU -WTT 

JL>1 L* -jJ\S <|»Juuj <LJlC> 4jjl 
Jc U o! 

U1jJ\ J} (l)i *)/l 

<uV^L)l ££ UJ tol^» jifji 

jlaUmII (_>ti f \ 0*\ : j 4a-j£-l) 

(Li-Jt (Jl ^ji O' 


774 



Anas bin Malik as» meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Tidak ada seorang pun 
yang masuk surga lalu ingin kembali ke dunia, 
padahal ia di dunia tidak memiliki segala 
sesuatu, kecuali orang yang mati syahid, la 
ingin kembali ke dunia kemudian berperang 
lalu terbunuh hingga sepuluh kali karena ia 
telah melihat kemuliaan orang yang mati 
syahid." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanan f' 
(56), Bab: Angan-angan seorang mujahid 
yang telah syahid untuk kembali ke dunia (21 )) 

HADITS KE-1233 

:j\i «ilE &\ VJ/jk -urr 

4JJl 4JJI (J (jl 

Sl : jlS jjJo Jifr Jf : jlii 

Js-ji 1$ ji :J\I 

jll Jkw Slj fJJwj Slj 

(jj-Jlj jIjJ-I J-ii «— »U \ o"\ :j As^t) 

Abu Hurairah as» berkata, "Seseorang 
datang kepada Rasulullah % lalu bertanya, 
'Tunjukkan kepadaku suatu amal yang dapat 
menyamai jihad? Beliau menjawab, 'Aku 
tidak menemukannya/ Beliau melanjutkan, 
'Apakah kamu sanggup jika seorang mujahid 
berangkat berjihad, kamu masuk ke dalam 
masjid lalu beribadah tanpa henti dan 
berpuasa tanpa berbuka?' 

Orang itu berkata, 'Mana ada orang yang 
sanggup berbuat begitu?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Keutamaan jihad dan perjalanannya 

(D) 


Penjelasan 

JjJJ : Setara dengan jihad. 

JiJ S : Aku tidak mendapati amalan setara 
jihad. 


KEUTAMAAN BERJIHAD DI PAGI 
ATAU SORE 

HADITS KE- 1234 

££ AUl dUU »• -\?VT 

Q SjJuJ :Jl3 ^Jlc- 4jjl *o 

« , 9 i' i 

Uj CjjJl y* Jl 4&1 

ijjjJt vV 8 : j4— l'j A4A-I <_>UT «”\ : j tSjlpJI Aj>^£"0 

Anas bin Malik as» meriwayatkan dari Nabi 
jgi, beliau bersabda: "Berangkat berjihad di 
jalan Allah pada pagi atau sore hari itu lebih 
baik dari dunia dan seisinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Berangkat di pagi hari dan sore 
hari dalam jihad (5)) 

Penjelasan 

<i»\ & ijld : Mubtada' yang dikhususkan 

dengan sifat, yaitu sabda (4»' ij>), 

perkiraannya; fjiij, lam 

dalam (yjjd) untuk penegasan. Ibnu Hajar 
menyebut; untuk qasam. 
kjj j{ : ‘Athafpada , (ji) untuk pembagian. 

Artinya, sungguh, pergi sekali dalam berjihad 
dari pagi atau sore hari. 

Ifej Uj Uiili : Yaitu pahala rentang waktu 
yang tidak lama itu di surga, lebih baik dari 
dunia dan seluruh isinya. 


775 



HADITS KE-1235 

4JJ1 ajui» ^ J** 

Sjaillj «filj AJlft 4JJI *gUl 

ijli Uj &Ji)l j* jitfl 4&1 £j 

ijaiJt <->4 0 :j4 — M_, L-ibS" oi :j eijUvM <1^3-1) 

(t*' jjj \ |Jj 

Sahal bin Sa'ad m meriwayatkan dari Nabi 
%$, beliau bersabda: "Berangkat berjihad di 
jalan Allah pada sore dan pagi hari itu lebih 
baik daripada dunia dan apa saja yang ada 
di atasnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Berangkat di pagi hari dan sore 
hari dalam rangka jihad (5)) 

HADITS KE-1236 

Al* Al *g}\ «Sj^b ^1 £Sa£. -W\ 

(J***»* j| »J JLxl :J1S ijjL-j 
o/uj AJl£ ^JJaj 

aj^iJI oU 0 AfA-l LjtsS’ 0T tijUJI 

(<Jjl J-*-* ^ 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Sungguh, berangkat 
berperang di jalan Allah pagi atau sore 
hari itu lebih baik dari apa yang padanya 
matahari terbit dan terbenam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Berangkat di pagi hari dan sore 
hari dalam rangka jihad (5)) 


KEUTAMAAN JIHAD DAN RIBATH 
(BERJAGA DI GARIS DEPAN) 

HADITS KE-1237 

cilfr Al Al**- - ^ rv 

jlil j-adi jjAiJl {$\ Al jjAS ^ £l 
£j| JAlSt (S^J^ <Uil 4jjl Jj-y 

: a)Loj Ad y iL 4All J-A-u 

2/^ l>£ ^ V^Ail ^ 

i/UI «->4 t :il+A-l <-jbS" 

(-oji j-»— j * — <±> 

Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Rasulullah 
ditanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah manusia 
yang paling utama?' Rasulullah jg| menjawab, 
'Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah 
dengan jiwa dan hartanya.' 

Mereka bertanya lagi, 'Kemudian siapa lagi?' 
Beliau menjawab, 'Seorang mukmin yang 
tinggal di suatu bukit, ia bertakwa kepada 
Allah dan meninggalkan manusia dari 
keburukannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "JihadT (56), Bab: 
Manusia yang paling utama ialah seorang 
Mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan 
jiwa dan hartanya (2)) 


— Penjelasan 

4 JU 5 <$it : Karena mengorbankan 

jiwa dan harta karena Allah memberikan 
manfaat yang bisa dirasakan orang laini 
oULlJI & : Sya'b adalah celah di antara 
dua gunung, ini bukan batasan tapi sebagai 
perumpamaan saja, umumnya, celah 
atau jalan di antara dua gunung sepi dari 
orang-orang, karena itulah tempat seperti 
ini diumpamakan untuk menyendiri dan 


776 



mengucilkan diri. Dengan demikian, setiap 
tempat yang jauh dari kerumunan orang 
termasuk dalam makna ini, seperti masjid 
dan rumah. 

Oi Jr* : Inl menunjukkan 

keutamaan mengucilkan diri dari orang- 
orang, karena menghindarkan diri dari 
ghibah, hal sia-sia dan semacamnya. Ini 
dibatasi hanya ketika terjadi fitnah. 


DUA ORANG YANG BERMUSUHAN 
(PERANG) TAPI KEDUANYA MASUK 
SURGA 

HADITS KE- 1238 

4A)l — \WA 

Jl 4&I diiwaj) : J\J tjju j aIIc- 4JJI 4AJl 

JjlL UjbJc>l jlaj 

J5UJI jp #11 og «Jj&S 4)1 



jiKJI * A rji-Jlj iW-' : (i tSj'M **->-l) 

( JJ ~i* (J — » fJL~M 

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah M bersabda: "Allah tertawa 
kepada dua orang yang saling bunuh 
namun keduanya masuk surga. Yang satu 
membunuh yang lain tapi keduanya masuk 
surga. Yang satu berperang di jalan Allah lalu 
terbunuh. Kemudian Allah menerima tobat 
pembunuhnya lalu ia (berjihad sampai) mati 
syahid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanaii' 
(56), Bab: Seorang kafir membunuh seorang 
muslim kemudian masuk Islam dan berlaku 
lurus lantas terbunuh (28)) 


MEMBANTU MEMBERI TUNGGANGAN 
ORANG YANG BERPERANG DI 
JALAN ALLAH DAN MENJAGA 
KELUARGANYA DENGAN BAIK 

HADITS KE-1239 

5' ‘i*6 #ll <j$fJ Jjj -un 

Aifl AJJl 1^)^ 

\j& Jis JJfi; #ll 

,>» J«ai TA : 01 : j 

Zaid bin Khalid a® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $£ bersabda: "Barang siapa 
mempersiapkan (bekal) orang yang 
berperang di jalan Allah berarti ia telah 
berperang (mendapat pahala berperang). 
Dan barang siapa menjaga (menanggung 
urusan keluarga) orang yang berperang 
di jalan Allah dengan baik berarti dia telah 
berperang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan! ' 
(56), Bab: Keutamaan orang yang memberi 
bekal orang yang berjihad di jalan Allah dan 
mengurusi keluarganya dengan baik (38)) 

Penjelasan --- 

iSS : Ia mendapat seperti pahala orang 
yang berperang, meski tidak ikut berperang, 
tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala 
orang yang berperang, karena orang yang 
berperang tentu tidak bisa berperang tanpa 
ada perlengkapan, sehingga orang yang 
memenuhi perlengkapan pejuang, ia seakan 
ikut berperang bersamanya. 
tyc. .Jli- : Menggantikan orang yang 
berperang untuk mengurus keluarganya, 
memenuhi segala keperluan mereka selama ia 


777 



tidak ada di rumah. 15 & 11 » : ikut mendapatkan 
pahala bersama orang yang berperang tanpa 
dikurangi sedikitpun. 


: Pandangannya lenyap. 


GUGURNYA KEWAJIBAN JIHAD 
DARI MEREKA YANG BERUZUR 

HADITS KE-1240 

cJji UJ : j\S <4j£ 41)1 (j£?j z\j&\ — \fl* 

Jj»*) j-Jl OjJ^Uil *)/) 

lillsU IJUj jJuij 41)1 4S)1 

S) cJj^i ‘4Jjl /S p ^1 

(jj-iJi Jji 5i^?j-*ii y» 5J i?ii3i 

Jji n tji-Jlj JV4I-I ijbS’ o 'k :j (jTjUJl 

Cr* Oj-^iS)) 'Sjr-i ^ : J)" 

Al-Bara' m berkata, "Ketika turun ayat: 
Tidaklah sama orang-orang yang duduk-duduk 
saja (tidak ikut berperang) dari kalangan 
kaum mukminin. Rasulullah ^ memanggil 
Zaid. la pun datang dengan membawa papan 
tulis lalu menulis ayat itu. Kemudian Ibnu Ummi 
Maktum datang mengadukan alasannya, 
maka turunlah ayat: Tidaklah sama orang- 
orang yang duduk-duduk saja (tidak ikut 
berperang) dari kalangan kaum mukminin 
tanpa memiliki alasan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanari' 
(56), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Tidaklah sama 
antara Mukmin yang duduk (yang tidak ikut 
berperang) yang tidak mempunyai uzur" (31 )) 

Penjelasan 

: Tulang lebar di pundak hewan, dulu 
tulang ini mereka gunakan untuk menulis 
karena minimnya kertas. 


ORANG YANG MATI SYAHID PASTI 
MASUK SURGA 

HADITS KE-1241 

j4^3 : Jli ‘41)1 1 -Wl\ 

l)J C-ol^l Mi 4 »JuC- 41)1 

(sjj ^ol^u J } \i llil Q : jli UI £j\i cJuS 

(jiJ ; \yji i-A* w rtSjlilt v'sS' M : j igjUJI *»>S.l) 

Jabir bin Abdullah ® berkata, "Pada perang 
Uhud, ada seorang laki-laki bertanya kepada 
Nabi jgsj, 'Bagaimana jika aku mati terbunuh, 
di manakah tempatku?* Beliau menjawab, 'Di 
surga/ 

Mendengar itu, ia langsung melempar kurma 
yang ada di tangannya, kemudian berperang 
hingga terbunuh." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Uhud (1 7)) 

Penjelasan 

oltjt : Beritahukan padaku. 


HADITS KE-1242 

d**» : j\S «iifr 41)1 ^41 -Wlf 

^ J ^ UljSl Jww< 4 aL& 41)1 ^gill 

^4) jlJ ‘ljsJJ Uil (Jj jl 

41)1 ja4 *U l Jy- i^lil 

«fllsl Qy J* (dlS'S/lj pSij C . lE 4)1 J-i 


778 



4 &i UIIIl s^li 

(sOAtll A Sthl *|»4^ jl l^iijl il «jJuijJ 

aIaj Jp lj)U p aI*&I Ojj oj3_^ 1 4JjT :Jl «3 

jll jlil j4-j ^ 

Jo-ll tixi e I 3 \l (aIIII Jli-j i>i) j»\l£ 

5^' f ^—J' A^ifr Jjjo> 

u^l jLftU»j5 ^ !5^J fi»' 

‘'i* Csfe &aJ 03 jl I^aL jl 
<\^XJa iyMj\ | L fel c. lEai juu ^«4 ju 1I1S313 
Jjoll olafi. gjJj ‘5^r jjjj Ojj^j * Jfj jp 

aJlc. aui j**? a! ^ 3 j ajji 13 ■ r,c - 

li V&i O^V^' il+J-» :j <£>UJl A^i) 

(^J*- 

Anas as berkata, "Rasulullah mengutus 
70 orang dari Bani Sulaim menemui suku 
Bani Amir. Sesampainya di sana, pamanku" 
berkata kepada mereka, 'Aku akan 
mendahului kalian seandainya mereka 
mengizinkanku menyampaikan pesan 
Rasulullah £& sementara itu kalian harus 
berada di dekatku/ la pun maju ke depan 
barisan mereka sementara orang kafir 
menjamin keselamatannya. Namun ketika ia 
menyampaikan pesan Rasulullah $ 3 , salah 
seorang dari mereka menikamnya hingga 
tewas, pamanku berkata, 'Allahu Akbar, demi 
Rabb Ka'bah aku telah beruntung, setelah itu 
mereka menyerang pasukan pamanku dan 
membunuh habis mereka kecuali seorang laki- 
laki pincang yang melarikan diri ke gunung/ 
Hammam berkata, 'Menurutku ada laki-laki 
lain yang mampu melarikan diri bersamanya/ 
Kemudian malaikat Jibril mengabarkan 

1 1 Haram bin Milhan 


kepada Nabi gg bahwa mereka (utusan 
yang telah dibunuh) telah berjumpa dengan 
Rabb mereka, Dia rida kepada mereka dan 
memberikan kebahagian kepada mereka. 
(Mereka) berkata, kami telah membaca, 
(Kami telah menyampaikan kepada 
kaum kami bahwa kami telah berjumpa 
dengan Rabb, Dia rida terhadap kami dan 
memberikan kebahagiaan kepada kami). 
Lalu (ayat) ini dihapus. Kemudian Nabi j§ 
berdoa selama 40 hari (dalam shalat) Subuh 
mengutuk perkampungan mereka, Dzakwan, 
Bani Lahyan dan Bani Ushayyah yang telah 
durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya jg." 
(HR. Bukhari, Kitab: "J/had dan Perjalanan " 
(56), Bab: Orang yang terluka di jalan Allah 
(9)) 

Penjelasan 

: Mereka dikenal sebagai qurra karena 
mereka lebih sering membaca Al-Qur’an dari 
yang lain. 

jS Uft : Tiba di Bir Maunah. 

jvs : Ia adalah Haram bin Milhan. 

^1) : Yaitu jika mereka tidak memberi jaminan 
aman padaku. 

!&5f : Keduanya memberikan isyarat 
fa j4y j) : Ia adalah Amir bin Thufail. 

Jju& : Menembus di salah satu sisi tubuhnya 
hingga keluar di sisi lain. 

W : Aku meraih mati syahid. 
i\jh : Aku mengiranya. 

\jc> \j&i : Yaitu membaca suatu ayat Al-Qur‘an. 
ii? fS : Kemudian ayat ini di- nasakh. 


779 



ORANG YANG BERPERANG UNTUK 
MENINGGIKAN KALIMAT ALLAH 
BERARTI IA BERADA DI JALAN ALLAH 

HADITS KE-1243 

: jli &\ y 1 “WW 

«jfcj i ^ £ ’ 4&' 

j ^!3 

: JVl 4^1 JIaIi ^ jli ili'&j) JjUu 
4JJl W*J' (£. 0 

Jjli y vjU ^o : ijj— Jlj A$i-1 ijlslf ol (^jUdl 

Abu Musa as berkata, "Ada seorang laki- 
laki datang kepada Nabi g£ lalu bertanya, 
'Seseorang berperang untuk mendapatkan 
ghanimah, seseorang berperang agar 
dikenang, dan seseorang berperang agar 
dipandang kedudukannya, manakah yang 
ada di jalan Allah?' 

Maka beliau bersabda, 'Barang siapa yang 
berperang untuk meninggikan kalimat Allah, 
dialah yang di jalan Allah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanan " 
(56), Bab: Orang yang berperang demi 
menegakkan kalimat Allah yang tinggi (15)) 

Penjelasan 

/5li jjlii : Agar orang-orang menyebutnya 
pemberani. 

aISS i Sj& : Yaitu tingkat keberaniannya. 

4)1 L & : Kalimat tauhid. 


HADITS KE-1244 

lii : d^ -\ftl 

4jJl 'i :Jlii 4 *JlC> 4jjl ^0 


dlk& JjUu Ul>l 5ll 4Jdl y jUiJl u 

Wi jiij Uj t j\l) Jidbj 

Oj&J jj\i :JU3 (C\S 5^ *!f ^ 

j£> 4Wl y ^ 4 ^ W'*" cfe 4^11 AaK" 

llllc pjli jt>j JL. y i— >U t# i|JUJI cjbS” X :i) (£)U»J1 

(UJU 

Abu Musa as berkata, "Seorang laki-laki 
datang menemui Nabi 3 ^ dan bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, apakah yang disebut dengan 
perang fi sabilillah (di jalan Allah)? Sebab 
di antara kami ada yang berperang karena 
marah dan ada yang karena semangat?' 
Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arah 
orang yang bertanya, dan tidaklah beliau 
mengangkat kepalanya kecuali karena 
orang yang bertanya itu berdiri. Beliau 
lalu menjawab, 'Barang siapa berperang 
untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia 
berperang di jalan Allah ' & .'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " llmi /' (3), Bab: Bertanya 
sambil berdiri kepada orang alim yang 
sedang duduk (45)) 

Penjelasan 

<J- jilSi : Berperang demi harga diri terhadap 
sesuatu atau menjaga kesucian. 


SEMUA AMAL TERGANTUNG NIAT, 
TERMASUK PERANG 

HADITS KE-1245 

tiifr 4&I ($0j oUa %\ 'J*£- -Kla 

’ 4A)I ^0 4jjl CUao^i i : jii 

Cr* & iSy>* & ^13 «sSib d\ 


780 



4All <Jl 4JJ| (Jl Col^ 

jl tl l*3i (jl Ajj^iA Co 6" 

Cl! U Jl «ly>l 

j i-JI V L f r 0W^> Ar ^ ^UJl ^>1) 

(l>L^I 

Umar bin Khatthab m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah £g bersabda: 
'Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan 
setiap orang akan mendapatkan apa yang 
niatkan. Barang siapa (niat) hijrahnya kepada 
Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada 
Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa (niat) 
hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau 
wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya 
kepada apa yang ia niatkan itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Sumpah dan Nazat" 
(83), Bab: Niat dalam sumpah (23)) 

— Penjelasan 

iSJUjui^l^feJidisebutdalambentuktunggal, 
karena mashdar tunggal menggantikan 
posisi jamak. Kata ini dijamakkan karena 
niat banyak jenisnya. Asli kata ini adalah 
wawu diganti ya’, kemudian dimasukkan 
ke dalam ya’ setelahnya, artinya amalan- 
amalan itu pahalanya berlaku karena niat 
Kemungkinan menunjukkan makna melekat, 
karena setiap amalan melekat dengan niat, 
j# U j>J 'dfy : Perkiraannya; setiap orang 
mendapatkan balasan niatnya. 

: ini tidak sesuai dengan kaidah 
syarat dan jawab syarat, sehingga balasannya 
berbeda dengan syarat, contoh; siapa taat, ia 
diberi pahala dan siapa durhaka, ia dihukum. 
Yang berlaku di sini, rangkaian kata syarat 
itulah rangkaian kata balasannya. Ini seperti 
contoh berikut; siapa makan, berarti dia 
makan, dan siapa minum, berarti dia minum. 
Dan kata-kata seperti ini tidak ada gunanya, 


karena ini namanya menghasilkan sesuatu 
yang sudah ada. Tanggapan; meski secara 
kata-kata keduanya sama, namun tidak secara 
makna. Perkiraannya demikian; maka siapa 
yang hijrahnya (karena ingin mendapatkan 
rida) Allah dan Rasul-Nya sesuai niat, maka 
hijrahnya (kepada) Allah dan Rasul-Nya dari 
sisi pahala dan balasan. Imam An-Nawawi 
menuturkan dalam Syarh Shahih Muslim, 
kaum muslimin menyepakati agungnya 
kedudukan hadits ini, banyak faedahnya 
dan hadits ini shahih. Asy-Syafi'i dan lainnya 
berkata, “Hadits ini sepertiga Islam.” Asy- 
Syafi’i berkata, “Hadits ini masuk ke dalam 
tujuhpuluh bab fiqh." Abdurrahman bin Mahdi 
dan lainnya berkata, “Siapa pun yang menulis 
suatu kitab, sepatutnya memulai dengan 
hadits ini lebih dahulu, untuk mengingatkan 
para penuntut ilmu supaya membenahi niat.” 


PERANG DI LAUT 

HADITS KE- 1246 

:<J13 <OJl CoJ^- — Ktl 

4JUI AlJl (j 6 ” 

Co£ j» i Co 6^ <<Uxlal3 $>■ 

4&I «CvjlojJl Ji oSllc- 

<aSh\j cJlx>j <jJu ij aJlc> aU \ 

JaJLJuwl |0_) A Jlfr 4jjl 4jjl J 
Jj-/) ^ Uj cJlO :cJ\I clptou jAj 

J*£-> \yb jP ^ :J\S 4JJl 

Ji Jp Sjli < Ijjb 

Alil jj U cJla J cJli j)jUl 'J** 

4&I I 4 ) Ic-li o! ftll £ol 


781 



jAj JLLLiI p tL*\j gbj p pSij aIjLc. 4JJ 1 
: Jll 4JJ\ Jj-uj b iii5^>waj Uj :cJla 9 digvsflj 

^ Al isge- jjf <jp' i? 

Al £a» Al jjlj b cjul :cJll ^1 § j\| 

4-4^ (3jJj*5ll Sr^ :Jl5 ^i*i£ 0' 

c«>£j^fld t jCL-j £)1 AjjbLa jUj £j tJpyJl 
C^J^i < ;^>dl jya 

AgiAj (_jU r ; jj_Jlj jlji-l >_jbS” ol :,j ,_$jU«Jl a^s-I) 

(»LjJtj oljjJlj 

Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg pernah menemui Ummu Haram 
binti Milhan— istri Ubadah bin Shamit— 
kemudian ia menghidangkan makanan untuk 
beliau. Setelah itu Rasulullah jg masuk, maka 
dihidangkan makanan untuk beliau dan Ummu 
Haram menyisir rambut beliau. Lalu Rasulullah 
pun tertidur dan ketika bangun sambil tertawa. 
Ummu Haram bertanya, "Mengapa Anda 
tertawa, wahai Rasulullah?" 

Beliau menjawab, "Sekelompok umatku 
diperlihatkan Allah Ta'ala kepadaku. Mereka 
berperang di jalan Allah mengarungi lautan 
dengan kapal, yaitu para raja di atas 
singgasana atau bagaikan para raja di atas 
singgasana." (Perawi ragu antara keduanya) 
Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, 
doakanlah semoga saya termasuk di antara 
mereka." Kemudian beliau mendoakannya. 
Setelah itu beliau meletakkan kepalanya 
hingga tertidur. Tiba-tiba beliau terbangun 
sambil tertawa. 

Ummu Haram berkata, "Lalu saya bertanya, 
'Wahai Rasulullah, kenapa Anda tertawa?' 
Beliau menjawab, 'Sekelompok umatku 
diperlihatkan Allah Ta'ala kepadaku, mereka 
berperang di jalan Allah...'— sebagaimana 


sabda beliau yang pertama— Ummu Haram 
berkata; lalu saya berkata, 'Wahai Rasulullah, 
doakanlah saya semoga termasuk di antara 
mereka!' Beliau bersabda, 'Kamu termasuk 
dari rombongan pertama.'" 

Pada masa (pemerintahan) Mu'awiyah, 
Ummu Haram turut dalam pasukan Islam 
berlayar di lautan (untuk berperang di jalan 
Allah). Ketika mendarat, ia terjatuh dari 
kendaraannya hingga meninggal dunia. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Doa untuk jihad dan mati syahid 
bagi laki-laki dan perempuan (3)) 

Penjelasan 

oUJi* oL piji ff : Ia adalah saudari Ummu 
Sulaim dan bibi Anas bin Malik. 

$ YA icJ- : Yaitu istri Ubadah bin 
Shamit. 

^ : Menyibak rambut untuk mengeluarkan 
kutu-kutu rambut. Adanya Ummu Haram 
menyibak rambut Rasulullah $$ karena ia 
adalah mahram beliau dari jalur bibi-bibi 
beliau, karena ibu Abdul Muththallib berasal 
dari Bani Najjar. 

£3 : Tengah laut, bagian terbesar dari 
laut, atau hal yang menakutkan di laut. 

: Dengan membuat jar, yaitu iJju JL 
(seperti raja-raja). 


KETERANGAN TENTANG MATI 
SYAHID 

HADITS KE-1247 

Ai j-i Ai 5' «sjy* ^4^ - WIV 

jJtti «d Alj£ii Jp 


782 



'.a* «t-i jj *.U ;J \3 . 4 } 

4Jil Jmam» j»Jig}l 

dl J-i»* Yt : 0'&' '• : (j c5jUvJ' 

On 


Abu Hurairah sb meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Ketika seorang laki- 
laki berjalan di sebuah jalan, ia menemukan 
dahan berduri lalu menyingkirkannya. 
Allah pun berterima kasih kepadanya dan 
mengampuni dosanya." 

Kemudian beliau bersabda, "Orang yang mati 
syahid itu ada lima; orang yang mati karena 
penyakit kusta, orang yang mati karena sakit 
perut, orang yang mati karena tenggelam, 
orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, 
dan orang yang terbunuh di jalan Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Azan " (10), Bab: 
Keutamaan segera melaksanakan shalat 
Zuhur ( 32)) 

Penjelasan 

4 lili : Yaitu meridai amalannya, 

menerima dan memujinya, 
il : Jamak syahid, disebut demikian karena 

para malaikat menyaksikan kematiannya, ini 
namanya fa’il maknanya ma'ful. 

: Orang yang mati karena tha’un atau 
wabah penyakit. 

: Orang yang terkena diare, busung air 
(edema), atau orang yang mati karena sakit 
perut. 

fiji' 4*^6 : Yaitu orang mati tertimpa 
bangunan runtuh. 

j : Yaitu orang mati syahid yang 
tidak dimandikan dan tidak dishalati. 


HADITS KE- 1248 

«4JL& 4JUl tiUL# do j» — \?IA 

«Slp» : jll ijfcj aIIp 4&1 

£**• f* : # t : li A»-^S-l) 

Anas bin Malik m meriwayatkan dari Nabi 
$ 5 , beliau bersabda: "Wabah Tha'un itu 
kesyahidan bagi setiap muslim." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanan i" 
(56), Bab: Mati syahid ada tujuh, selain yang 
terbunuh (dalam perang) (30)) 


AKAN SELALU ADA 
UMAT MUHAMMAD YANG 
MEMPERJUANGKAN AL-HAQ 

HADITS KE-1249 

^9 -£i)l <£otd ij) do O » 

J !3i ^ aJic- <uji 

dj 4AJ' J*- 

t A cjUS' "t\ .‘j A»-^l) 

(j*w 

Al-Mughirah bin Syu'bah as meriwayatkan 
dari Nabi beliau bersabda: 

"Akan senantiasa ada (sekelompok) orang- 
orang dari umatku yang akan menang hingga 
datang ketetapan Allah 12 atas mereka dan 
mereka dalam keadaan menang." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al- 
Mutsna (28)) 

1 2 Yaitu, hingga datang angin yang mencabut seluruh nyawa 
orang beriman, laki-laki maupun wanita. 


783 



Penjelasan 

OijdS : Menang di atas kebenaran. 

: An-Nawawi menjelaskan, maksudnya 
adalah angin yang datang lalu mencabut 
nyawa setiap mukmin lelaki dan perempuan. 
6j>Ui : Menang terhadap orang-orang 
yang menentang mereka. 


HADITS KE-1250 

4)1 :jl5 tAjjl su» -\to* 

A-oVS iil jJal ^ 

S/j [» 4 ! A» S/ AUl 

dUi Jp |1 aJ 4)1 jil 

<-jU T A i_jb5" 'U : j (JIjUvJI 


Mu'awiyah m berkata, "Aku mendengar 
Nabi ^ bersabda: 'Akan senantiasa ada 
dari umatku, (sekelompok) umat yang 
melaksanakan perintah Allah. Orang yang 
menghina dan orang yang menyelisihi mereka 
tidak akan dapat membahayakan mereka 
hingga datang ketetapan Allah atas mereka 
dan mereka terus dalam keadaan seperti itu.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti " (61), Bab: 
Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al- 
Mutsna (28)) 


SAFAR ADALAH BAGIAN DARI AZAB, 
DAN SUNAH SEGERA KEMBALI 
SETELAH SELESAI URUSAN 

HADITS KE-1251 

tilfr &\ C&j SjjjA -\{©\ 

& l*ia| yuS\ :j\5 »jdlj &\ 


«ujjj Ajljuij 

Aiii jl jiwuli ^ bll 

t-»lj M :• j*j Jl v_jb5” fl gTjlnJI Aa-^i-l) 

(Jj-Jl 

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi 3 ^, 
beliau bersabda, "Bepergian (safar) itu 
adalah sebagian dari siksa, la menghalangi 
seseorang dari makan, minum dan tidurnya. 
Maka, apabila seseorang telah selesai dari 
urusannya hendaklah ia segera pulang ke 
keluarganya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Saiar 
adalah sebagian dari azab (19)) 

Penjelasan--- -- 

ISyj i;U£ : Maksudnya bukan 

menghalangi semua ini secara hakiki, tapi 
menghalangi kesempurnaannya, yaitu 
menghalangi kenikmatan makan, minum, 
dan tidur. 

: Keinginan, syahwat, dan kebutuhannya. 
: Maka hendaklah segera pulang. 


MAKRUH TIBA DARI SAFAR PADA 
MALAM HARI 

HADITS KE-1252 

S : jli ‘4* Al (<&j jil -\?©f 

j Jsj aJlp <u)l 

SjJlC *l!l 

<-»U \® :S v_>bS" tT :j fa-^-t) 


Anas m berkata, "Nabi ^ tidak pernah 
pulang ke keluarganya secara mendadak 


784 



pada malam hari dan tidak memasuki rumah 
kecuali pada pagi atau siang hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Umrah i" (26), Bab: Masuk 
di sore hari (15)) 


Penjelasan 

ili-l S/ : Dari kata thuruq, maksudnya 
jangan mendatangi mereka pada malam hari 
saat pulang dari perjalanan. Thuruq hanya 
terjadi di malam hari. Yang lain menyatakan, 
thuruq berasal dari tharq, yaitu mengetuk. 
Orang yang datang pada malam hari disebut 
thariq karena ia perlu mengetuk pintu. 


HADITS KE-1253 

Lili :Jl! <4,01 iji 
lllii aIIc- 4A3l J-tf» 

(p\-Lc- Jjl) l^jupl : j\5 

4*lxJl JUm£w5J <&XmJI *JJ 

(otrfll gtf v'* v obT IV :j cSjM 


Dabirbin Abdillah S8 berkata, "Kami bersama 
Nabi pulang dan sebuah peperangan. 
Ketika kami ingin pulang ke rumah, beliau 
bersabda, 'Tunggulah hingga malam tiba 
(Isya'), agar para istri (kalian) yang masih 
kusut dapat bersisir (berdandan) dan istri 
yang ditinggal bisa mempersiapkan diri/" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menikahi janda (1 0)) 

Penjelasan 

: Rambut acak-acakan, lusuh berdebu, 
dan tidak berhias. 

: Menggunakan silet untuk mencukur 
rambut kemaluan. 

: Wanita yang ditinggal pergi suaminya. 


785 




BAB 36 

BERBURU, SEMBELIHAN, 

DAN HEWAN YANG BOLEH DIMAKAN 


BERBURU DENGAN ANJING TERLATIH 

HADITS KE- 1254 

: JIS tiifr (g j / JjAC- vioA»- -Wol 

: jlJ tdxJl J->Jj Uj 4JLJI jjJ/J U cJi 

: J^* L)Jj <2Ll& L« 

«i jj> Li : jvl jrjj U| 3 6 ^ 

jS’tj C>\*>\ \j»j 

c-Ltfl U ijIj t i_-bS" Y? :j A»/.!) 

(a-o~ /L*!' 

Adi bin Hatim m berkata, "Aku bertanya, 
'Wahai Rasulullah, kami melepas anjing yang 
telah dilatih?' Beliau menjawab, "Makanlah 
apa yang ia tangkap untukmu/ Aku bertanya, 
'Bagaimana jika ia membunuhnya?' Beliau 
menjawab, 'Meskipun ia membunuhnya/ Aku 
bertanya lagi, 'Kami juga melempar panah?' 
Beliau menjawab, 'Makanlah apa yang 
terkoyak. Adapun yang terkena pada bagian 
tumpulnya maka jangan kamu makan/". 

(H R. Bukhari, Kitab: “Hewan Sembelihan 
dan Buruan" (72), Bab: Buruan yang terkena 
bukan batang tombak (bukan pada bagian 
yang tajam) (3)) 


- Penjelasan 

HiJl : Yaitu anjing yang ketika dilepaskan 
pemiliknya untuk memburu, ia mencari 
buruan tersebut, ketika dilarang ia berhenti, 
dan ketika mendapatkan buruan, ia 
menyimpan buruan itu untuk tuannya dan 
tidak memakan daging buruan tersebut, 
seperti kulit atau isi perutnya, baik sebelum 
atau setelah membunuh buruan, dan hal ini 
terjadi secara berulang-ulang dengan maksud 
untuk melatih si anjing. Rujukan masalah ini 
adalah para pakar hewan pemburu. 

513 : Kalimat ini jawab syarat-nya dibuang, 
ditunjukkan oleh kata-kata sebelumnya, 
maksudnya 415* ol5 . Nabi $g§ 

bersabda, "Jika mereka (anjing-anjing 
pemburu) membunuh (hewan buruan), 
maka makanlah (buruannya), karena itulah 
penyembelihan bagi buruan itu, selama tidak 
ada anjing lain yang ikut memburu." 

: An-Nawawi menjelaskan, mi'radh 
adalah kayu berat, atau tongkat dengan benda 
tajam di ujungnya, dan kadang tanpa benda 
tajam. Inilah penafsiran yang benar untuk 
kata mi’radh. Disebutkan dalam Al-Qdm&s, 
mi’radh adalah anak panah tanpa bulu 
dengan dua ujung lancip, bagian tengahnya 
tebal, bagian tengah anak panah inilah yang 
mengenai sasaran, bukan bagian lancipnya. 
oj£- U : Sesuatu yang melukai, menembus, 
dan menusuk sasaran. 


787 



4»U»( Uj : Bukan dengan ujungnya yang 
tajam. 

ji'fe '% : Jangan kau makan buruan tersebut, 
karena buruan tersebut bangkai. 


HADITS KJE-1255 

(Jj—j oJU» :J15 ^ -\foo 

o UI :cii tjjuy 4&1 4&I 

oj^«£lIsu)l cJuijl BI : Jul 

0i3 lL« J^3 4jjl jLll 

UjI 5j^=« o' JS* U jl 
j5*\j lijii 4»^ oi5 jp 

j£' 'M vV v obS' Yf :j 

(yJBl 

Adi bin Hatim berkata, "Aku menyampaikan 
kepada Rasulullah ig, kami adalah kaum 
yang biasa berburu dengan anjing-anjing 
ini/ Beliau menerangkan, 'Jika kamu 
melepas anjingmu yang terlatih dengan 
menyebut nama Allah 1 , maka makanlah hasil 
buruan yang ia tangkap untukmu, meski ia 
membunuhnya. Kecuali, jika anjing tersebut 
memakannya, sebab aku khawatir anjing itu 
menangkap untuk dirinya sendiri. Jika ada 
anjing lain bersama anjing tersebut, maka 
jangan kamu makan (hasil buruannya)/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruarf' (72), Bab: Apabila telah dimakan 
oleh anjing (7)) 


1 Dari sini dapat dipahami bahwa, jika anjing terlepas 
sendiri, atau tidak terlatih, atau memakan hewan hasil 
buruannya maka hewan hasil buruan tersebut tidak 
boleh dimakan. Karena Allah berfirman, * maka makanlah 
dari apa yang ditangkapnya untukmu ’ Sebab, dengan 
memakannya menjadi bukti bahwa ia menangkap untuk 
diri sendiri. 


Penjelasan 

6j3 : Ini mengisyaratkan, jika anjing 
pemburu memburu dengan sendirinya atau 
tidak terlatih, hewan buruannya tidak halal. 
<Ju jp f uSi 0' oii-f jt» : Karena Allah 

g& berfirman, “ Maka makanlah dari apa 
yang ditangkapnya untukmu." (Al-M&'idah: 
4) Buruan dihalalkan dengan syarat, si pemilik 
anjing pemburu tahu anjingnya menyimpan 
buruan untuknya, dan jika si anjing memakan 
sebagian dari buruannya, ini menunjukkan 
bahwa si anjing menyimpan buruan untuk 
dirinya sendiri. 


HADITS KE-1256 

4A)1 (j£?j £>U- 

fJ >*jj cJU :J\5 

OJa\ lilj sj j^fl C>\^»\ bl : jlll 

4JJI Jj-j \j :<iJ0 JUgj Ajld tJ^lj ^3 tJo'jso 

j > I Llf ^JaJl Jp <iSv> ^ J-*jl 

H :jvS p!\ 

Jp Jp c •****> L»j1 

(o'li.tU ji— «I i_jU r U :<j lSjUiJI 

Adi bin Hatim m berkata, "Aku bertanya 
kepada Nabi jg tentang anak panah yang 
mengenai hewan buruan. Beliau menjawab, 
'Jika panah itu mengenai hewan buruan 
dengan ujung besinya yang tajam maka 
makanlah. Jika terkena oleh bagian 
pinggirnya lalu hewan buruan itu mati maka 
janganlah kamu makan karena ia berarti 
bangkai sebab tidak terbunuh dengan ujung 
panah yang tajam/ 


788 



Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, aku melepas 
anjing pemburuku dengan mengucapkan 
basmalah lalu aku dapatkan ada anjing lain 
bersama hewan buruan itu yang tidak aku 
bacakan basmalah (ketika melepasnya) 
dan aku tidak tahu mana dari dua anjing itu 
yang membunuh hewan buruan itu.' Nabi 
$i bersabda, 'Jangan kamu makan, karena 
kamu membaca basmalah hanya untuk 
anjingmu dan tidak untuk anjing yang lain.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: “Jual Beli" ( 34), Bab: Tafsir 
syubhat (3)) 

Penjelasan 

: Anak panah tanpa bulu atau tongkat 
yang diujungnya terdapat benda tajam. 
Maksudnya, aku bertanya kepada beliau 
tentang berburu menggunakan alat ini 
Lij : Maknanya mauqudz, yaitu hewan yang 
dibunuh tanpa menggunakan benda tajam, 
seperti tongkat, batu, atau semacamnya. 


HADITS KE-1257 
«ilfr 4JJl Ofj 

jJu/j cJUIj :<J\1 

6U! Uj ti &£ 1 U : j\i 

: jUl dilllj 

5Vd elit u 
CwmJAS Ijf jl iHJS" OJ^-j 
UjIs (Js' \J Sb Alli jij «ia U »J^I 5>=w £)l 
Jp Jp 4JJl 

^ *- — ~'l ul, ^ :JLdllj j%SL jJl V( : j iJjliJI *>^i) 

(j*ji 


Adi bin Hatim m berkata, "Aku bertanya 
kepada Nabi 3i tentang hasil buruan yang 
terkena panah, beliau menjawab, 'Jika 
bagian tajam yang mengenainya maka 
makanlah. Namun, jika yang mengenai 
adalah bagian tumpulnya, maka itu adalah 
bangkai/ 

Lalu aku bertanya tentang hasil buruan anjing, 
beliau lantas menjawab, 'Apa yang ditangkap 
untukmu maka makanlah, sebab gigitan 
anjing adalah sebagai sembelihannya. Jika 
engkau dapati anjing lain bersama dengan 
anjingmu, dan engkau khawatir ia ikut andil 
hingga buruannya mati, maka jangan kamu 
makan. Sebab engkau hanya menyebutkan 
nama Allah pada anjingmu (saat melepasnya) 
dan bukan pada anjing yang selainnya.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: “Hewan Sembelihan 
dan Buruan" (72), Bab: Membaca basmalah 
ketika berburu (1)) 

---Penjelasan - 

«Jdi ji-i oj» : Mashdar mudhaf kepada fa’il- 
nya, sementara maful-nya dibuang, yaitu 
hewan buruan. 

S\TS : Maksudnya sama seperti sembelihan 
bagi buruan tersebut, sehingga halal 
dimakan, seperti halalnya memakan hewan 
yang disembelih. 


HADITS KE-1258 

tilfr 4JJ\ SojS- -\{oa 

cJLyl lil AUl 

j^l jjj J53J tiLlolS 

J>jj Jail»* I3lj <^u Jp liLUal UjU 

(21iild «jS* \J J JuSj 4JJ! |Lol 

«Lau i 


789 



£fj 015 \jd u JJJ jUjjji gji 

j^GSilsdi^ 

IjJ J~xa)l «_>U A : >. ; . ^al'j jtjljjJl Yt :j <jJjUdl 

(aj^j _jt *ic- olfc 

Adi bin Hatim m meriwayatkan dari Nabi 
Sg, beliau bersabda: "Dika kamu melepas 
anjingmu dengan menyebut nama Allah, lalu 
ia menangkap (buruan) dan membunuhnya, 
maka makanlah (hasil buruannya). 3ika 
anjing itu memakannya, maka jangan kamu 
makan, sebab ia menangkap untuk dirinya, 
sendiri. Dika anjing tersebut ada bersama 
dengan anjing lain yang belum disebut nama 
Allah saat melepasnya, maka jangan kamu 
makan (hasil buruannya), sebab kamu tidak 
tahu anjing mana yang telah membunuhnya. 
Dika kamu memanah hewan buruan dan kamu 
baru menemukannya setelah lewat satu atau 
dua hari, sedang pada tubuh hewan buruan 
tersebut tidak ada bekas panah lain kecuali 
bekas panahmu, maka makanlah. Namun 
jika hewan buruan itu masuk ke dalam air 
maka janganlah kamu makan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hewan Sembelihan dan 
Buruaii' (72), Bab: Apabila hewan buruan 
hilang selama dua atau tiga hari (8)) 

HADITS KE-1259 
U cJl 3 :Jt! <L1 ju Q\ 

Ju-tfl 

U Ul : j\l ^ Ui ^ 

Sll jil j* 

clfej ijii II 

Uj <J>j 4^1 op” la 0 x 0 Uj 


Uj 4JJI jLwl 6^ la ojL^ 





Abu Tsa'labah Al-Khusyani berkata, "Aku 
bertanya, 'Wahai Nabi Allah, kami tinggal di 
daerah Ahli Kitab, apakah kami boleh makan 
dengan bejana mereka? Kami juga tinggal 
di daerah yang suka berburu; kami berburu 
dengan tombak dan dengan anjing yang 
terlatih atau anjing yang belum terlatih. Maka 
apa yang harus kami lakukan?' 

Beliau menjawab, "Berkenaan dengan Ahli 
Kitab sebagaimana yang kamu sebutkan, jika 
kamu bisa mendapatkan bejana yang lain, 
maka jangan kamu gunakan bejana mereka. 
Namun, jika kamu tidak mendapatkan yang 
lainnya, maka cuci dan makanlah dengannya. 
Buruan yang kamu peroleh dengan 
tombakmu, setelah menyebut nama Allah, 
maka makanlah. Buruan yang didapat oleh 
anjingmu yang terlatih, setelah menyebut 
nama Allah saat melepasnya maka 
makanlah. Dan buruan yang didapat oleh 
anjingmu yang tidak terlatih, jika kamu 
sempat menyembelihnya, maka makanlah.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan 
dan Buruan " (72), Bab: Berburu dengan 
menggunakan panah (4)) 

Penjelasan--- - 

jUsliT : Bejana-bejana yang mereka gunakan 
untuk memasak babi dan meminum khamar. 

J?%j '• Ini namanya menyandarkan 
maushuf kepada sifat, karena perkiraannya; 

otS (jjjLj , sifatnya dibuang, lalu mudhaf 
ilaihi menggantikan posisinya, dan maushuf 
menggantikan posisi sifat. 

: Selain bejana-bejana ahli kitab. 
isSl : Tadzkiyah artinya dzabh 

(menyembelih) dan nahr (menikam bagian 


790 



leher tempat urat nadi), dzakaytu asy-syat 
tadzkiyah (aku menyembelih kambing), isim 
kata ini adalah dzakat, sementara madzbuh 
adalah hewan yang disembelih. 


HARAM MAKAN HEWAN BERTARING 
DAN BURUNG BERCAKAR 

HADITS KE-1260 

5» «iiA 4)1 ($?J aJLsu &\ ->fl* 

$ jS'l J6 aI1& &\ 4)1 

glpl <uU 

j£l t_A> ^ *^y4) 

j* uAl 


Abu Tsa'labah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah melarang memakan binatang 
buas yang bertaring. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruan" (72), Bab: Memakan setiap binatang 
buas yang bertaring (29)) 

Penjelasan 

«-AS j j? : Yang digunakan untuk menyerang 
dan memperkuat diri, seperti singa, macam, 
serigala, beruang, gajah, dan kera, atau 
burung yang memiliki cakar, seperti rajalawi, 
elang, dan nasar. 


BANGKAI HEWAN LAUT HALAL 
DIMAKAN 

HADITS KE-1261 

: JV3 «4)1 alc- 

\Ijj 4 i «u-5* 13 asuSSS jU-ij 4ii ^ 


&i\l «^1/il j} jj! 

'Yjfr J>CL)U 

% 3 .i jUf J 4 ii aus «^ii dil 

aju lllT ll (jjjuil 14 JUj X»l 3 '.^Ji UJ ^ll 


ICJJ 00 U «aS'Sj ^ U&Slj «^-i uA^aj 
AC-SLv i l£L> oJul& jjl \IiLL>l 

i>13 «Aju# j4y J^kl (Jl «Al^i 

.a2c> 'Jli 1 **jj 


j|i)f |»Ja3i # j4-j 

$ pjijy? p 

ol$j eJLjIfi- 

i_a-- • j^c- uA* "'s itSjiil) "'t :<i 


tabir bin Abdullah meriwayatkan, "Rasulullah 
^ mengutus kami tiga ratus penunggang 
kuda dan pemimpin kami ketika itu adalah 
Abu Ubaidah bin Al-tarrah untuk mengintai 
unta milik orang Ouraisy. Kemudian kami 
bermukim di pantai selama setengah bulan. 
Hingga kami merasa sangat lapar. Akhirnya 
kami memakan daun-daunan yang gugur. 
Karena itu pasukan kami dijuluki Pasukan 
Khabath ( Khabath artinya daun yang gugur). 
Tiba-tiba laut mendamparkan ikan Anbar. 
Akhirnya kami makan sebagian (bangkai) 
ikan tersebut selama setengah bulan. Dari 
tubuhnya yang penuh lemak, kami oleskan 
ke sejujur tubuh kami hingga tubuh kami pulih 
kembali. Kemudian Abu Ubaidah mengambil 
tulang rusuk ikan itu dan memancangkannya 
seukuran orang yang paling tinggi, lalu 
memerintahkan seseorang dan untanya 
lewat di bawahnya." 

3abir berkata, "Di antara anggota pasukan 
ada yang menyembelih tiga hewan 


791 



tunggangan, kemudian menyembelih tiga 
lagi, kemudian menyembelih lagi tiga, lalu 
hal itu dilarang oleh Abu Ubaidah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Pantai (65)) 

Penjelasan 

Ji3-i : Daun salam, salam adalah sejenis pohon 
berduri, bentuk tunggalnya salamah, daun 
pohon ini namanya qirth yang digunakan 
untuk menyamak kulit. 
tflS : Maksudnya ikan. 

: Kulit pohon ini dijadikan bahan 

perisai. 

: Dari lemaknya. 
dotS : Kembali. 

: Tubuh kami kembali kuat dan gemuk 
seperti sebelumnya setelah kurus dan lapar. 

: Ketika mereka lapar. 


HARAM MEMAKAN DAGING KELEDAI 
PELIHARAAN 

HADITS KE- 1262 

41)1 eJU? 

41)1 J j*uj ^1 

G*s- 5 jl>* vV ™ M y ^->1) 

Ali bin Abu Thalib as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah melarang nikah mut'ah 2 dan 


2 Nikah untuk batas waktu tertentu. Dinamakan nikah mut'ah 
karena hanya bertujuan. untuk senang-senang saja, bukan 
untuk punya anak atau tujuan nikah lainnya. Di awal Islam 
datang, nikah mut'ah dibolehkan, kemudian diharamkan, 
kemudian dibolehkan lagi pada saat Fathu Makkah atau 
Haji Wada', setelah itu diharamkan hingga hari kiamat 


melarang makan daging keledai jinak pada 
hari Khaibar. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan - - - 

jc. : Mut’ah adalah nikah hingga 
batas waktu tertentu. Disebut mut’ah 
karena tujuan pernikahan ini hanya untuk 
bersenang-senang, bukan untuk memiliki 
keturunan atau tujuan-tujuan pernikahan 
lainnya. Di awal Islam, nikah mut’ah 
dibolehkan bagi yang terpaksa, sama seperti 
memakan bangkai bagi yang terpaksa, 
kemudian diharamkan pada perang Khaibar, 
setelah itu diizinkan pada tahun penaklukan 
Makkah atau tahun haji Wada', setelah itu 
diharamkan hingga hari kiamat. 


HADITS KE- 1263 
41)1 J>j :J13 (4 jLu £|1 

j*&sM ^Lj 4JlC> 41)1 

I fjA- oL t A j)l Vt : j (JJjlivJI A^i-t) 

(JL-i)/l 

Abu Tsa'labah berkata, "Rasulullah |g 
mengharamkan daging keledai jinak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruarf’ (72), Bab: Daging keledai jinak (28)) 

HADITS KE-1264 

41)1 j-* ^i)l J6 : j\i sjlfr J>\ -\nt 

1 I |oJuo^ 4 Jl& 

(ji s®- yj* ^ H : (i 


792 



Ibnu Umar berkata, "Nabi jg melarang makan 
daging keledai peliharaan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

HADITS KE-1265 
4131 jJj' ~ 

< yL>- j»jj> 5? uli «jU»' UijL^i 

clfr Cll diiSj^UiiS ilUftli J&\ ^ Uiij 

4*Lg> 43)1 43)1 jjX5JI 

1 l}laJx> Sli jj JLaJt l jJuJ 

UjI Uiii :(Jjt £ll ji) 4331 ilc. j\l Uli. 
|»3 4*JiC> 4131 

4£SJl 5j>T 

O* i* ** v—^-l yjpj* oV : (i 

(vlA' iAi' j fl*U' 

Ibnu Abi Aufa berkata, "Kami mengalami 
kelaparan beberapa malam saat Perang 
Khaibar. Dan pada hari penaklukan 
Khaibar, kami mendapatkan keledai- 
keledai peliharaan penduduk dan kami 
menyembelihnya. Ketika periuk-periuk sudah 
mendidih, penyeru utusan Rasulullah Sg 
berseru, 'Tumpahkanlah periuk-periuk itu dan 
jangan kalian makan daging-daging keledai 
itu sedikit pun.'" 

Abdullah bin Abi Aufa berkata, "Menurut kami, 
Nabi $5 melarang memakannya karena belum 
dibagikan bagian seperlima (ghanimahnya). 
Namun, sebagian orang berpendapat bahwa 
beliau memang melarangnya secara mutlak." 
(H R. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" 
(57), Bab: Memperoleh makanan di wilayah 
perang (20)) 


Penjelasan 

&&-: Sangat lapar. 

\J ^\ : Miringkan tungku-tungku itu agar 
semua isinya tumpah. 

'% : Jangan kau makan. 

JjA p : Tidak diambil seperlimanya. 

: Secara pasti, berasal dari kata battyang 
berarti memutus, kata ini beri’rab nashab 
sebagai mashdar. 


HADITS KE- 1266 

1*431 tjjl j» 4331 jl^ll vio a » -\r\*\ 
Ijltila pS/j 4*1 £> 43)1 ^0 ^lll 
Ul fr 4331 

jjJlaJI l y La fT 1 

(ji S»- ‘JjZ- ‘r»'# : j *fly*-l) 

Al-Bara' dan Abdullah bin Abi Aufa 
meriwayatka n ba hwa mereka pernah bersa ma 
Nabi |g dan berhasil memperoleh beberapa 
ekor keledai, lalu mereka memasaknya. Tiba- 
tiba seorang penyeru utusan Nabi sg berseru, 
'Tumpahkan (isi) periuk-periuk kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangari’ (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

HADITS KE- 1267 

: jll «U 4 I* 4331 <j (j-llfr jll UJu*' -\CW 
A»Jx- 4331 431 1 tj^l *)/ 

cSjj 51 j^iiJi 4Jj£ 6^ ^i J>i jr? 
4^iA*)ll^jl-l ^ «j**»* j»jJ j' 

(j*-»- Sjj^fr uA» ^4 itSjUil ’M : j 


793 



Ibnu Abbas © berkata, "Saya tidak 
tahu, apakah Rasulullah j$jj melarang 
memakan daging keledai karena ia adalah 
kendaraan masyarakat dan beliau tidak 
ingin jika kendaraan (sarana transportasi) 
mereka lenyap, atau memang beliau 
mengharamkannya pada hari Khaibar khusus 
untuk daging keledai jinak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan 

J6 : Yaitu memakan daging keledai jinak. 

Z'J*- : Unta-unta untuk membawa 
barang-barang mereka. 
f&yf- ££'£ : Karena dimakan. 

JM : Penjelasan untuk kata ganti yang ada 
dalam kata (Uji). 


HADITS KE- 1268 

‘AJLfr AUl A^Ju n — NftA 

Uljo ^13 pStj aIIc. 4JJ1 51 

Jp :lpll Jp fji 

4$ Uji 1 :j\3 jj-\ 

l^Luf'j. : J\5 ijJuJuj 

Salamah bin Al-Akwa' m meriwayatkan 
bahwa Nabi $5 melihat api yang dinyalakan 
pada hari Khaibar. Beliau bertanya, "Untuk 
apa api itu dinyalakan?" Mereka menjawab, 
"Untuk memasak daging keledai peliharaan 
(jinak)." Beliau berkata, "Pecahkan dan 
tumpahkanlah (periuk itu)" Mereka bertanya, 
"Mengapa kita tidak menumpahkan 


kemudian mencuci (periuk itu) saja?" Beliau 
berkata, "Ya, cucilah!" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Apakah boleh memecahkan guci 
yang di dalamnya terdapat arak (32)) 

-Penjelasan - 

U J& : Dengan menyebut alif pada (U) 
istifham dengan memasukkan huruf jar, 
penggunaan seperti ini jarang. 

: Maksudnya tungku-tungku tersebut. 
Uji : Tuangankan. 

Iji-AI : Cucilah tungku-tungku itu. 


BOLEH MAKAN DAGING KUDA 

HADITS KE-1269 

(U 41 & ijji aI)! j>\i ► -irw 

AUl AlJl iJl» :<JlI 

& o^-jj yp* 0* 

(j^>- SjjP (-»b ?A Tt (JjUJI *J*y»-t) 

Jabir bin Abdullah © berkata, "Rasulullah 
$35 melarang makan daging keledai jinak 
dan memberi rukhshah (keringanan) untuk 
memakan daging kuda pada saat hari 
Khaibar." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan 1 " (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan 

jl-\ : Tentang hukum memakan daging 

keledai. 

’■ Memakan daging-dagingnya. 


794 



HADITS KE- 1270 


HADITS KE- 1272 


3Xll Joo CJj aUJuI -WV* 

AJlfr 4A1I *gUl jp \j/t :cJ\l .U£fr 

ilUi' \i (jJuirj 

ijL tt :Ju«aIlj jtlLjJl > r >\sS' Yt : j (jJjLkJl 

(jV% 

Asma binti Abu Bakar ® berkata, "Pada masa 
Nabi 2 § kami pernah menyembelih kurban 
berupa kuda, lalu kami memakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruan" (72), Bab: Kurban dan Penyembelihan 
(24)) 

Penjelasan 

jdij jlifc Jiii j^> j4& Jp : Yaitu pada zaman 

beliau. 


BOLEH MAKAN DAGING KADAL 
GURUN (DHAB) 3 

HADITS KE-1271 

± 5 * &\ j-* j\j «Jlt ^jl dJ-to- -UV\ 
4jeJ^l K ]j adi ! G**J tCkJall :jJuj 
(<_~aJt rr VT : ii *^') 

Ibnu Umar m meriwayatkan bahwa Nabi ^ 
bersabda, "Daging kadal gurun, aku tidak 
memakannya dan tidak mengharamkannya." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruan" (72), Bab: Biawak (28)) 


3 Dhab (Uromastyx aegyptia) adalah sejenis biawak padang 

pasir yang terdapat di Timur Tengah dan termasuk 

herbivora. Panjangnya 14-36 inci. (Wikipedia) 


aII* 4&1 do^ “Wf 

AUl (j* 

«jji J* lj IjJfcij < jJuv |1 ^s3 

ggjt si^l 

JIaS u l +t b jtti 4jl tjuilvj A^Lc- 

AjlS jl IJJK' :jju^ ‘uifr 4Xli 4Ul 

</&; # aj ^ : jvS j! jsu- 

Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi jgj; 
bahwa ada beberapa orang shahabat 

beliau, yang di antaranya adalah Sa'ad 4 
makan daging. Tiba-tiba seorang istri Nabi 5 $5 
berseru, "Hai, itu daging kadal gurun!" Mereka 
pun berhenti makan. Lantas Rasulullah $§ 
bersabda, "Makanlah, ia halal."— atau ‘Tidak 
mengapa — dimakan (perawi ragu). Tapi, itu 
bukan makananku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Khabar Ahad' (95), Bab: 
Kabar dari seorang wanita (6)) 

Penjelasan 

iL: : Sa’ad bin Abi Waqqash. 

jdlj *li& J&i J-i ^SJl gljftf jl ftjil (UiSUl : Ia 

adalah Maimunah. 

: Maksudnya para sahabat tidak jadi 
makan. j* jLiJ : Yaitu makanan yang 
tidak biasa bagiku, karena itu aku tidak 
memakannya, karena ia haram. 


4 Sa'ad bin Abu Waqqash 

5 Maimunah 


795 



HADITS KE-1273 

4il aJjll 4U- -WYT 
cA^)l»> Jp <^llj 4lfr 4)1 4)1 

c%a<a£ Ia jjlc- Jj>yi <^l*c ^1 aJI>^ 

c-*«jJLs o>- ^ id>j\3-l cJj »Jui»> aj 

UAa pi-y a-jIc- 4)1 J«<i 4)1 4jj1 

a) Aj ii»l3s (J->- (j»l4aj sJo j » juj 

aLLji Ji <pl^J aIIc- 4)1 J-i 4)1 JjJjj 

aui Jj-'j 6jj^"i s^ujJi ^ »i^#i cJiil 

G 4Ja)i Ja 41 U «pliiy aAc- 4)1 J4> 

Ajlfr AjJl 41)1 £3^9 41)1 Jj*uJ 

4*^11 p£>1 :aJj) 1 4l> jui 4*Jall j£i oJo 

‘Ou^ (Jr^J : ^1 J^3 ^ 

1* A3jJJ^>-li :5)1>- J13 «islftl 

j&j pI4j 4I& 4l)1 Ji i)t 
^1 0*f U V U V SUJ.SI v- =4 i5jUJ» *~>t) 
(y> U jO-s» J ^4 ja. jS’ti M pL-j *Jc 4») 

Khalid bin Al-Walid meriwayatkan bahwa 
ia bersama Rasulullah pernah menemui 
bibinya, Maimunah, yang juga bibi Ibnu 
Abbas. Kemudian ia mendapati kadal gurun 
yang telah terpanggang yang dibawa oleh 
saudari bibinya, Hufaidah binti Al-Harits dari 
Najed. Maimunah pun menyuguhkan biawak 
itu kepada Rasulullah Sg. Jarang sekali beliau 
mengulurkan tangan untuk mengambil 
makanan hingga beliau dipersilakan bahwa 
makanan itu untuk beliau. Rasulullah sg 
mengulurkan tangan beliau ke arah kadal 
gurun, lalu seorang wanita yang hadir di situ 
berkata (kepada yang lain), "Beritahukan 
kepada beliau makanan yang telah kalian 


suguhkan!" Seseorang memberitahu, "Itu 
adalah kadal gurun, wahai Rasulullah?" 
Seketika itu Rasulullah Sg menarik tangan 
beliau dari daging kadal gurun hingga Khalid 
bin Al-Walid pun bertanya, "Apa daging 
biawak itu haram, wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Tidak, hanya saja daging itu 
tidak ada di negeri kaumku, karena itu aku 
tidak mau memakannya." Khalid berkata, 
"Aku pun mengambil dan memakannya, 
sedangkan Rasulullah Sg melihat aku makan." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Makanari’ (70), Bab: 
Tidaklah Nabi jg makan kecuali telah 
membaca basmalah dan mengetahui apa itu 
( 10 )) 

Penjelasan - - 

Jife. <35 : Karena Maimunah adalah saudari 
ibu Khalid, Lubabah si sulung binti Harits. 

«JU-j : Saudari ibu Ibnu Abbas, Lubabah 
si bungsu. 
fijSS. : Panggang. 

: Menjulurkan tangan. 

: Isim jamak. Ada yang mengatakan, 
jamak taksir dari wazan-wazan jumu’ul 
qillah, tidak ada bentuk tunggalnya, 
mengikuti pola fi’lah, kata ini adalah salah 
satu di antara empat kata mabni yang 
digunakan untuk bilangan paling kecil. Az- 
Zamakhsyari menuturkan, niswah adalah 
isim mufrad untuk jamak kata imra'ah, ta’ 
ta’nits kata ini bukan hakiki, karena itu tidak 
disamakan dengan fi’ilnya ketika ta' ta’nits 
disandarkan padanya, sehingga bisa disebut; 

JU . Pendapat lain menyatakan, niswah 
adalah isim jamak katsrah, sehingga boleh 
diberi tanda atau tidak, seperti contoh; flS 
m> dan jca . Wanita yang berkata dalam 
hadits ini adalah Maimunah. 

Iffel : Fi’il mudhari’dan kata »^l)i oJc. artinya 
jiwaku tidak menyukainya. 


796 



j#=J : Untuk meralat, artinya di sini 
adalah menegaskan khabar, seakan beliau 
mengatakan, "Ia tidak haram.” Beliau ditanya, 
“Kenapa engkau tidak memakannya?" 
Beliau menjawab, “Karena ia tidak ada di 
bumi kaumku." Fa’ dalam (Ji».{i) adalah fa’ 
sababiyah. 


HADITS KE-1274 

: &\ ^1 -KVl 

#1 j»l OJJfcl 

jS* \i cLrtblj Ua£l 4JJl 

-2jSj JaJ^I ^ j*Juy aJlp ajbl 

SjjU Jp jfli ^1 JIS 
I* Ul^>- jJj ijJuj aJlC’ 4Jdl 4JJ) JjJuJ 

aIIp Al Al »S|U Jp jf l 

JjJ V :U\ v ur o\ : j <£,UJI a^t) 

Ibnu Abbas s® berkata, "Ummu Hufaid 6 , bibi 
Ibnu Abbas, menghadiahkan keju, minyak 
samin, dan daging kadal gurun kepada Nabi 
M- Beliau pun memakan keju dan minyak 
samin, tapi membiarkan daging kadal gurun 
karena tidak menyukainya." 

Ibnu Abbas berkata, "Semua dihidangkan 
pada makanan Rasulullah Sekiranya ia 
(daging biawak) diharamkan, tentu tidak akan 
dihidangkan pada makanan Rasulullah j§." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (72), Bab: 
Menerima hadiah (7)) 

Penjelasan 

jlSi : Namanya Huzailah, bentuk tashghir 
dari kata hazlah, ia adalah saudari Ummul 
Mukminin Maimunah. 

6 Saudara perempuan ummul Mukminin, Maimunah. 


VEji : Susu yang dikeringkan. 

lliij : Jamak dhabb (biawak), \jil5 : Karena 

merasa tidak suka. 


BELALANG HALAL DIMAKAN 

HADITS KE-1275 

‘U ££ 2)1 Jjl ^1 doaS- -WVo 

4*1 S- Al SgiJl UjJfi- : jl! 

Sl^i-l 4** jS'UljS' tliL» Jl 

(ijjil J*S V U Y :Ul e) :J toyi.1) 

Ibnu Abi Aufa m berkata, "Kami mengikuti 
peperangan bersama Nabi sebanyak 
tujuh kali, atau enam kali. Kami sering makan 
belalang bersama beliau 7 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah i" (72), Bab: 
Menerima hadiah (7)) 

Penjelasan 

jljil : An-Nawawi menukil ijma’ 

halalnya memakan belalang. 


KELINCI HALAL DIMAKAN 

HADITS KE-1276 
: jli tilft 2)1 ^1 

j»jlJl JL1S l^ijl 

liooj \jl OwJll .«ji-li 


7 Imam Nawawi menukilkan adanya ijmak (konsensus) 
ulama bahwa hewan belalang halal untuk dimakan. 


797 



jl fLj a^Lc- ajjI 4jj\ (Jl W 
AjU (aJuaA 

(ju*a)l ajJ J> Jj-5 «— >Vj e :i«Al i r As$' o\ :,_j <^>i) 

Anas m berkata, "Kami pernah disibukkan 
untuk menangkap kelinci di lembah 
Marruzh Zhahran. Orang-orang berusaha 
menangkapnya hingga mereka keletihan. 
Kemudian aku bisa menangkapnya lalu 
aku bawa menghadap Abu Thalhah. 
Dia lantas menyembelihnya kemudian 
mengirim daging paha depannya atau paha 
belakangnya kepada Rasulullah Beliau 
pun menerimanya lantas memakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah " (72), Bab: 
Menerima hadiah binatang buruan (5)) 

Penjelasan 

: Kami mengejar. 

: Isim jenis, disebut untuk kelinci jantan 
ataupun betina. 

p : Isim 'alam mudhaf ilahi , i’rabnya 
untuk kata yang pertama (p), sementara yang 
kedua (olj^lit) selalu majrur karena idhafah. 
Ia adalah sebuah tempat di dekat Makkah. 

: Mereka letih dan lelah (mengejar 
kelinci). 

\&jh : Aku kemudian mendapati kelinci itu. 

ut : Suami ibunya Anas, namanya Ummu 
Sulaim. 

: Bagian tubuh di atas paha (pantat). 
iL2S : Menerima pemberian tersebut. 


BOLEH MENGGUNAKAN SENJATA 
UNTUK BERBURU DAN LARANGAN 
MENGGUNAKAN KETAPEL 

HADITS KE-1277 

tj\j Aji tjlii Aiil -WYV 

4&I jjJej 5i* S/ :aJ juS ijjlt 

jl A Alil 

AJ (Jjj S/j 1m 0 AJ ilrfU S/ AjI : jllj OjJ-l 

UI) J ( juJl IjjSllj (J.A& 

Jj-Lj :a) jvil vlUi Juu #Tj 

j! (jjJ-l J6 Aji jjuj a! 1& AUl aSjI 

\1% \jS S Jjifr £55 « JjJ-i ;/ 

>_iU 0 : .>...^aU j ^SLill v— V t UytitJi 4»-j».i) 
(tijjJlj 

Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan 
bahwa ia melihat seorang laki-laki melempar 
batu dengan ketapel, maka Abdullah bin 
Mughaffal menegur, "Jangan melempar 
batu dengan ketapel, sebab Rasulullah 
telah melarangnya," atau ia mengatakan, 
"Rasulullah jgjj membencinya." 

Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia tidak bisa 
digunakan untuk memburu buruan 8 dan tidak 
bisa digunakan untuk melukai (membunuh) 
musuh, la hanya bisa mematahkan gigi dan 
memecahkan mata." 

Setelah itu ia kembali melihat lelaki tersebut 
melempar batu dengan menggunakan 
ketapel, maka ia pun berkata, "Sudah aku 
sampaikan kepadamu hadits Rasulullah 
$£, bahwa beliau melarang atau membeci 


8 Sebab, ketapel dapat menyebabkan hewan buruan mati 
karena kekuatan orang yang menggunakannya, bukan 
karena ketajamannya. Sehingga, menurut kesepakatan 
ulama, hewan yang mati karena terkena ketapel haram 
untuk dimakan. 


798 



ketapel, namun kamu tetap melakukannya. 
Sungguh, aku tidak akan berbicara denganmu 
begini dan begitu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruan" (72), Bab: Berburu dengan melempar 
dan memakai senjata (28)) 

Penjelasan 

ojJ4 : Melempar batu kerikil atau biji-bijian 
di antara dua jari. 

i&kS\ : Kayu yang digunakan untuk 
meleparkan batu kerikil atau biji-bijian 
(ketapel). 

k» SUu S : Karena ketapel membunuh 
dengan kekuatan orangyangmembidik, bukan 
ketajaman benda yang digunakan untuk 
membidik. Untuk itu, semua buruan yang 
terbunuh karena ketapel, haram hukumnya. 

Sfj : Dijelaskan dalam M-Mishbdh; naka’tu 
fil ‘aduwwi naka'an, mengikuti bab nafa’a 
yanfa'u, dialek lain menyebut; nakaytu fihi 
unki, mengikuti bab ramayarmi, isim kata ini 
adalah nikayah, artinya aku membunuh dan 
menawan. 

I 4 &J 5 : Maksudnya bidikan atau lemparan. 
Maknanya; larangan membidik buruan 
dengan ketapel, karena beresiko membunuh 
hewan bukan untuk dimakan. Ini dilarang, 
namun jika yang bersangkutan masih sempat 
menyembelih buruan yang ia bidik dengan 
ketapel dan semacamnya, buruan halal 
dimakan. 


LARANGAN MENGURUNG BINATANG 
HINGGA MATI 

HAD1TS KE-1278 

4A)l J6 : jvl tjJt -WYA 


*jr=*i t» «-'V t 9 Yf 

Anas berkata, "Nabi gg melarang mengurung 
binatang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan 
dan Buruan " (72), Bab: Larangan memutilasi 
binatang yang masih hidup (25)) 

- ---Penjelasan --- 

M : Diikat untuk dijadikan sasaran panah 
hingga mati. 


HADITS KE- 1279 

:<JVs .u*** “WW 

Cw^ 

jjl; UJj tl 

Al 5| ili Jil -rjJs. ’J>\ jvl j 

jJaI jj*! pLj A-ds’ 

•j^=u t» «-«U f 9 Yt :j 0-_^-l) 

(a«± 9 i 1I j iliil 

Hadits Ibnu Umar dari Sa'id bin Dubair 
m berkata, "Aku pernah bersama Ibnu 
Umar melewati beberapa pemuda atau 
sekelompok orang yang sedang menjadikan 
ayam sebagai sasaran lempar mereka. 
Ketika mereka melihat Ibnu Umar mereka 
pun kabur. Ibnu Umar lalu berkata, "Siapa 
yang melakukan inil Sesungguhnya, Nabi sg 
melaknat orang yang melakukan perbuatan 
seperti ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan 
dan Buruan" (72), Bab: Larangan memutilasi 
binatang yang masih hidup (25)) 


799 



Penjelasan — 

: jamak fata. Futuwwah artinya 
mencurahkan kemurahan hati, menahan diri 
untuk menyaltiti, tidak mengadu, menjauhi 
segala hal yang diharamkan, dan menerapkan 
kemuliaan akhlak. 

UijAj» : mereka membidik hewan tersebut 
untuk mereka bunuh. 


800 



BAB 37 
SEMBELIHAN 


WAKTU MENYEMBELIH 

HADITS KE-1280 

4)1 «OJUL»» do j > —W A* 

: JU 3 p aS Ja » ju ^pcJi jjuj aIIp 

5' ^ (>® 

4»! |^*»b ^Juii j^ju p 

C U V' vV W W :<j i&UJt **->i) 

Hadits dari Jundab m, yang berkata, "Nabi 
^ melaksanakan shalat Hari Raya kurban, 
lalu beliau menyampaikan khotbah, lalu 
menyembelih. Kemudian beliau bersabda, 
'Barang siapa menyembelih hewan sebelum 
shalat maka ia harus menyembelih hewan 
kurban lain sebagai penggantinya. Dan 
barang siapa yang belum menyembelihnya, 
maka sembelihlah dengan nama Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Rayd' (13), 
Bab: Pembicaraan Imam dan jama'ah ketika 
sedang khatbah id (23))) 

Penjelasan 

J>&\ : Yaitu shalat Id. 

Ju pLl giJiS : Yaitu karena Allah, ba' di sini 
bermakna Iam, atau berhubungan dengan 


kata yang dibuang, maksudnya karena 
ketentuan Allah, atau mencari berkah dengan 
nama Allah. Menurut pendapat jumhur, 
membaca basmalah saat menyembelih 
hukumnya sunnah berdasarkan hadits 
marfii' Muslim; "Siapa melihat hilal (bulan) 
Dzulhijjah lalu ingin menyembelih (hewan 
kurban), maka hendaklah menahan diri 
(jangan mengambil) bulu dan kuku- 
kukunya.” Syarat yang dikaitkan dengan 
kehendak menafikan hukum wajib. 


HADITS KE-1281 

:JlS ojlc -\{A> 

$ jul jJ iiVj) ji\ i) juj JU- 

eU* cU L*? 41)1 4JJl 

M 5i 4)1 Jj^j U : jlii 

: jll p 3jj*J £tLk> JjJJ «1^4 il : Jll j*Ul 

juu jjoj «AmjuJ UjIs S^l4ll JJ 

4.W.- o Ug lj p jJL9 

.-j-li&l vr : <i cs>M *>->-') 

G* 1 ' o- M* $ ^ 

Al-Bara' bin Azib m berkata, "Pamanku, Abu 
Burdah pemah menyembelih hewan kurban 


801 



sebelum shalat (ld)) Maka Rasulullah 
bersabda kepadanya, 'Kambingmu hanya 
daging biasa (bukan daging kurban))' 
Pamanku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku 
hanya memiliki seekor jad'ah (anak kambing 
yang berusia dua tahun))' Beliau bersabda, 
'Sembelihlah kambing tersebut, namun hal itu 
tidak sah untuk selain kamu/ 

Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, 
'Barang siapa berkurban sebelum shalat (Idul 
Adha), ia hanya menyembelih untuk dirinya 
sendiri, dan barang siapa menyembelih 
setelah shalat, maka sempurnalah ibadahnya 
dan dia telah melaksanakan sunah kaum 
muslimin dengan tepat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kurban" ( 73), Bab: Sabda 
Nabi$% untuk Abu Burdah: "Sembelihlah anak 
kambing." (8)) 

Penjelasan 

jSLali jlS : Maksudnya sebelum shalat 'id. 
Alif dan lam ini untuk sesuatu yang sudah 
diketahui. 

dJili : Maksudnya kambing yang engkau 
sembelih sebelum shalat Id. 
pi i\l : Bukan hewan kurban dan tidak ada 
pahalanya. Idhafah kata ini rumit difahami, 
karena idhafah ada kalanya maknawiyah 
yang diperkirakan dengan j* (dari), seperti 
kata berikut; jJji (cincin dari besi), atau 
diperkirakan dengan lam kepemilikan, seperti; 
jjJ (budak milik Zaid), atau diperkirakan 
dengan £ (dalam, di, pada), seperti; tSJo 
(pukulan pada hari ini), dan ada kalanya 
lafzhiyah sebagai sifat yang dihubungkan 
kepada ma’mul- nya, seperti dan 

kalimat , namun kedua kemungkinan 

ini tidak berlaku untuk kata ,J- ili.. 

Tanggapan; idhafah ini dengan perkiraan 
huruf yang dibuang, maksudnya kambing 
yang dagingnya dimakan sebagai makanan 
biasa, bukan makanan ibadah, atau 


semacamnya, maksudnya kambing bukan 
untuk kurban. Ini namanya mudhaf kepada 
kata yang dibuang yang ditempatkan pada 
posisi mudhaf ilaih. 

: kambing yang biasa masuk rumah yang 
usianya tidak tertentu. 

yA\ j* icii : kambing yang belum menginjak 
usia tiga tahun. 

I4&I : yaitu sembelihlah hewan sembelihanmu, 
khusus untukmu saja. 

j-isJ : maksudnya daging yang ia makan 
seperti biasa, bukan daging kurban. 

p jJj : Ibnu Atsir menjelaskan, nasikah 
adalah hewan kurban, bentuk jamaknya 
nusuk. Nusuk juga berarti ketaatan, ibadah, 
dan apapun yang kita gunakan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah. Nusuk 
adalah sesuatu yang diperintahkan syariat. 


HADITS KE-1282 

4Jdl ^0 ^Jl j\! : jl! j-al doa» -WA9 

jilii a*Ji j-3 j* aJIs- 
^1)1 A*i i lai : Jul 

43I0 'pCtj aI I fr &\ J*? ajVJ o- 

<|JL Q\ CS - 1 ica» ^aaft 3 

lijSl fJuj aII* aUI ^0 aJ 

Sl pl cJLl 

fji 0 ' r sSj'*? 1 ' 

Anas berkata, "Nabi jgjj bersabda: 'Barang 

siapa menyembelih sebelum shalat hendaklah 
ia mengulanginya' 1 . "Lalu berdirilah seorang 


1 Sebab, menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul 
Adha tidak sah dilakukan sebelum shalat 'Id. Karenanya, 
ia harus menyembelih lagi setelah shalat 'Id. 


802 



laki-laki seraya berkata, 'Pada hari ini daging 
sangat diharap/ Laki-laki itu kemudian 
menyebut-nyebut tetangga-tetangganya, 
dan seakan Nabi % membenarkan orang itu. 
Lelaki itu berkata, 'Sungguh, aku berkurban 
dengan seekor jadz'ah lebih aku sukai dari 
dua ekor kambing.'" Nabi jg pun memberikan 
keringanan untuk orang tersebut. Aku (Anas) 
tidak tahu apakah keringanan itu juga berlaku 
untuk yang lain atau tidak." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Dua Hari Rayd‘ (40), 
Bab: Makan pada hari kurban" (5) )) 

- Penjelasan 

j-lij : Mengulangi sembelihan, karena 
sembelihan dimaksudkan untuk kurban, 
tidak sah disembelih sebelumnya. 
ii'>? : Maksudnya fakir dan miskin. 

i&lZf : Ibnu Atsir menjelaskan, jadza' jika 

dikaitkan dengan usia hewan artinya hewan 
muda dan kuat, yaitu unta yang memasuki 
tahun kelima, atau sapi dan kambing yang 
berusia dua tahun. 

: Karena dagingnya enak, 
gemuk, dan banyak lemaknya, 
ilj* & lii-jll : Maksudnya orang tersebut, 
sehingga hukumnya berlaku umum untuk 
seluruh mukallaf. 

S : Sehingga hukumnya khusus berlaku 
untuknya. Masalah ini diperdebatkan para 
ahli ushul fiqh; apakah khitab syariat untuk 
seseorang khusus berlaku untuknya saja, 
atau berlaku secara umum. Pendapat kedua 
dalam masalah ini dinyatakan Hanabilah. 


HADITS KE-1283 

5' ‘ f* iji VLfr «io-v»- -St AY* 
Jp Cic- oUaL&l jJu^ ijs- rflll 


4JJl -gllJ ojifr 

i£ol : Jui 

vb t vkS” f : j ^UJI ^->i) 
t— jjl ^ 

Uqbah bin Amir «e meriwayatkan bahwa Nabi 
3 g§ memberinya kambing yang hendak beliau 
bagikan untuk para shahabat beliau, kemudian 
tersisa anak kambing yang sudah bisa berdiri 
sendiri. Hal itu diberitahukan kepada Nabi 2%, 
lalu beliau bersabda, "Sembelihlah ia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perwakilan" (40), Bab: 
Perwakilan seorang rekan kepada rekannya 
dalam pembagian dan selainnya" (1 )) 

Penjelasan - 

'p : Kambing kecil ketika sudah kuat, atau 
ketika sudah berusia satu tahun. 


SUNAH MENYEMBELIH SENDIRI 
DAN TIDAK MEWAKILKAN, SERTA 
MEMBACA BASMALAH DAN TAKBIR 

HADITS KE- 1284 

Al j-* Jgill Jib : jvS lioAd- -WAl 

1*43-3 piij aJlC- 

\ifc-\jLa J aLjj i Z’h! 

X\ m* Ar:j A*->t) 

Anas m berkata, "Nabi jgjj pernah berkurban 
dengan dua domba putih yang bertanduk. 
Beliau menyembelihnya dengan tangan 
beliau sendiri sambil menyebut (nama Allah) 
dan bertakbir, dengan meletakkan kaki 
beliau dekat pangkal leher domba tersebut." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Kurban" (73), Bab: 
Bertakbir ketika menyembelih (14)) 


803 



Penjelasan 

gi^k' : Amlah adalah warna yang putihnya 
lebih dominan dari hitamnya. Pendapat lain 
mengartikan putih murni. 

: Aqran adalah kambing yang memiliki 
dua tanduk. 

U**.!!* : Shafhah segala sesuatu artinya wajah 
dan bagian depannya. 


BOLEH MENYEMBELIH DENOAN 
SEGALA ALAT YANG DAPAT 
MENUMPAHKAN DARAH, KECUALI 
GIGI, KUKU, DAN TULANG 

HADITS KE-1285 

cfigg £O.L>- j*g\j djj» -NTAo 
La* jji*} U| 4jjl 

4il jL<l J 4 SI u «Ojl jl J^c-l :J\IS 

pi d asaiUj p 1 ^ ,j(3 

Calj tpajU 

* ^ ^ ^ ^ ^ J» £ •* i*** £'■*•’ + 

t| f^ O Pv4j 3 ijW I 4 JU -U3 

S'i^i Oi : j^*y AUl 4JJl Jb*^ 

1^9 Jol^l Jj^/1 

J* 1 U olj tr £SVj jll i_i\^ Yf gjjUyJl A^p-t) 

Rafi' bin Khadij berkata, "Aku berkata, wahai 
Rasulullah, besok kita akan bertemu musuh, 
sementara kita tidak lagi mempunyai pisau 
tajam?' Beliau menjawab, 'Sembelihlah dengan 
sesuatu yang dapat mengalirkan darah, 
sebutlah nama Allah, lalu makanlah, kecuali 
dengan gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada 


kalian; gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku 
adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa 
Habasyah (untuk menyembelih))' 

Kami lalu mendapatkan rampasan unta dan 
kambing, saatadasalahsatuuntatersebutyang 
kabur, maka seorang laki-laki melemparnya 
dengan anak panah, hingga dapat 
menangkapnya kembali. Maka Rasulullah 
bersabda, 'Sesungguhnya di antara unta-unta 
ini ada yang liar sebagaimana binatang buas, 
jika kalian merasa susah dibuatnya, maka 
lakukanlah seperti itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hewan Sembelihan 
dan Buruan" (72), Bab: Hewan yang kabur 
disamakan dengan binatang buas (23)) 

Penjelasan 

jjUil UJ : Rangkaian kata ini menempati 
posisi ma’mul kata \j&\ , \yt khabar oi , kata 
IjW aslinya nun dibuang karena di- 
mudhaf-kan, sehingga menjadi orang 
Arab membuang dhammah yang huruf 
sebelumnya berharakat kasrah, mereka 
membuang kasrah, selanjutnya harakat 
dhammah huruf ya’ dialihkan ke huruf qaf, 
selanjutnya ya' dibuang karena berharakat 
sukun setelah waw sukun, 
tsii illljj : jamak b+Z artinya pisau 

atau parang. 

: fi'il amar dari kata 'ajalah, artinya 
segerakan hewan mati, jangan sampai hewan 
mati tercekik. 

Ogf : Dari kata jL<S fjlil o|3' artinya 
hewan ternak suatu kaum mati. Dengan 
demikian, makna kata ini adalah membunuh 
hewan kurban dengan disembelih dan 
menghilangkan nyawanya seiring dengan 
keluarnya darah. 

<*st : Inhar artinya mengalirkan dan 
mengucurkan darah dengan banyak, 
keluarganya darah dari titik sembelihan 
disamakan seperti aliran air di sungai. 


804 



J-iJ : Dilarang menyembelih 
menggunakan gigi dan kuku hewan, karena 
orang yang menyembelih menggunakan 
kedua benda ini, ia mencekik hewan dan 
tidak memutuskan urat lehernya. 

: Maksudnya unta-unta rampasan 

perang. 

j*, SlS : Ada seekor unta yang terlepas, 
jjljt : Jamak jjJ artinya menjadi liar dan tidak 
jinak lagi. 


HADITS KE-1286 

■£iJl Ui : jli -WA*\ 

uUllsU ^jj jjilj dlifr 

l^ij obj^l ^ 

tciiS'U jjjJjU jJuj ^llfr &l 

CjJAO 5Jw.fr (J JjlS ^.5 jV 

Oi j*"* 3 j < ««^ 

jLfeuifr d Jj|3^ joijl »j^J 

j t jiji UI :cJl 3 .\jSib <U IJjtJL^ll I4L5 

:<J\i Yt y waiJU CwoJj «lifr j Ji*Jl 

jZjJ ‘»^ISo «aJlc- 4jjl j L^l jS'ij j»5)l Ji»l U 

(J-lll 1*1 liUi ,jfr- «JiiaJlj j-l)l 

i-£o*U t$Jui Ji^JI U 13 ‘pa *3 

(pill a— 5 v'* r IV :<j A^yi-I) 

Rafi' bin Khadij m berkata, "Kami bersama 
Nabi $g di Dzul Hulaifah ketika sebagian orang 
terserang lapar lalu mereka mendapatkan 


(harta rampasan perang berupa) unta dan 
kambing. Saat itu Nabi ^ berada di belakang 
bersama rombongan yang lain. Orang-orang 
yang lapar itu segera saja menyembelih lalu 
mendapatkan daging sebanyak satu kuali. 
Nabi^punmemerintahkanagarkualitersebut 
dikeluarkan isinya. (Karena daging itu belum 
dibagikan dari ghanimah)) Kemudian beliau 
membagi rata; setiap sepuluh kambing sama 
dengan satu ekor unta. 

Namun, ada seekor unta yang lari lalu mereka 
mencarinya hingga kelelahan. Sementara itu, 
di antara mereka ada yang memiliki seekor 
kuda yang lincah lalu ia mencari unta tadi dan 
memburunya dengan panah hingga akhirnya 
Allah menakdirkannya dapat membunuh 
unta tersebut. Kemudian beliau bersabda, 
'Sesungguhnya binatang seperti ini hukumnya 
sama dengan binatang liar. Maka apa saja 
yang kabur dari kalian (lalu didapatkannya), 
perlakukanlah seperti ini.' 

Aku berkata, 'Kita berharap atau khawatir 
bertemu musuh esok hari sedangkan kita 
tidak punya pisau, apakah kita boleh 
menyembelih dengan kayu? Beliau berkata, 
'Setiap yang ditumpahkan darahnya dengan 
disebut nama Allah maka makanlah, kecuali 
gigi dan kukunya, dan aku akan sampaikan 
tentang itu. Adapun gigi, termasuk tulang, 
sedangkan kuku merupakan pisaunya orang- 
orang Habasyah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: * Kerja Samcf' (72), Bab: 
Pembagian kambing (3)) 

Penjelasan 

jj jLaJI tjpJj : Setelah mereka meletakkan 
daging di dalam tungku-tungku tersebut. 

: Dimiringkan untuk menuangkan 
isinya. An-Nawawi menjelaskan, karena 
mereka sudah berada di Darul Islam, tempat 
dimana mereka tidak boleh memakan barang 
rampasan perang milik bersama, karena 
memakan sebagian di antara barang-barang 


805 



rampasan perang ini hanya dibolehkan di 
Darul Harb. Perintah menuangkan isi tungku 
dimaksudkan membuang kuahnya sekalian 
sebagai hukuman bagi mereka. 

piiil jiii : Mereka menyamakan 

sepuluh ekor kambing dengan seekor unta 
mengacu pada harga kambing dan hewan 
pada saat itu. 

: Lari dan terlepas. 

: Membuat mereka tidak berdaya. 
isjfe : Condong dan berkeinginan. 

: Maksudnya ia melesakkan anak panah. 
J&l iriiJ : Yaitu Allah menahan unta yang 
terlepas dengan anak panah menancap di 
tubuhnya. 

: maksudnya unta. 

juIj» : Jamak abidah artinya hewan-hewan 
yang terlepas dan melarikan diri. 

jj IjililS : Yaitu panahlah dia seperti 
hewan buruan. 

: Raja' di sini artinya takut. 

: Qashab adalah setiap tanaman 
yang akarnya berlubang tengah seperti 
selang, bentuk tunggalnya qashbah. Di antara 
jenis akar ini ada yang kuat, menjadi bahan 
seruling, ada juga yang digunakan untuk atap 
rumah, dan ada juga yang dibuat pena. 
p5)l u : Mengalirkan dan mengucurkan 
darah dengan banyak, keluarganya darah 
dari titik sembelihan disamakan seperti 
aliran air di sungai, U di sini maushul dan 
mubtada', khabarnya , atau l» di sini 
huruf syarat, dan fa’ sebagai jawab syarat. 
Perkiraan susunan kata ini demikian; sesuatu 
yang mengalirkan darah dan nama Allah 
disebut saat penyembelihan, maka makanlah 
sembelihan itu. 

yi&'j jUt di sini untuk pengecualian, 

artinya NJ, kata-kata selanjutnya beri’rab 
nashab sebagai pengecualian. 


jlll $ : Gigi biasanya tidak memotong, 
tapi hanya melukai dan mengeluarkan 
darah, sehingga nyawa hewan keluar tanpa 
disembelih. An-Nawawi menjelaskan, makna 
hadits; janganlah kalian menyembelih 
dengan menggunakan tulang, karena tulang 
najis terkena darah. Kalian dilarang untuk 
mengotori tulang dengan menggunakannya 
untuk beristinja', karena tulang adalah bekal 
saudara kalian dari bangsa jin. 

dj : Sementara kuku hewan 
adalah pisaunya orang-orang Habasyah, kita 
tidak boleh menyerupai mereka ataupun 
syiar-syiar mereka karena mereka adalah 
orang-orang kafir, dan mereka mengeluarkan 
darah hewan dengan kuku-kuku mereka 
hingga nyawa hewan hilang tercekik dan 
tersiksa, mereka menggunakan cara tersebut 
untuk menggantikan penyembelihan. 


LARANGAN MAKAN DAGING KURBAN 
LEBIH DARI TIGA HARI KEMUDIAN 
DIMANSUKH DAN DIBOLEHKAN 
SESUKANYA 

HADITS KE-1287 

jlS : tiSjS- -\?AV 
4Jlil dJJl 

’tj» y&i coJju aui jui 5^5 

if J* 

fjL JJjj U t-»L cjtT Yr 

Abdullah bin Umar ® berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda: 'Makanlah daging kurban selama 
tiga haril 2 '" Sementara Abdullah makan 


2 Abdullah bin Umar tidak memakan daging kurban setelah 
tiga hari. Bahkan, demi menjalankan perintah hadits 


806 



daging kurban tersebut dengan minyak, 
ketika dia kembali dari Mina. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kurban" (73), Bab: 
Daging hewan kurban yang dimakan dan 
yang disimpan (16)) 

Penjelasan 

Maksudnya, Abdullah bin Umar tidak 
memakan daging kurban setelah tiga hari 
berada di Mina, ia makan dengan lauk 
minyak karena berpedoman pada perintah 
tersebut. Ini mungkin karena mansukh, atau 
izin untuk memakan hewan kurban setelah 
tiga hari, tidak sampai kepadanya. 


HADITS KE- 1288 

US 3u*Jai\ :cJ\S < m .ioai- -WAA 

pSjj ‘Uji 4jiil *£i)l jl Aj fjJZj siif 

I»\jl Sl :JUs <£b.u)b 

jilc-1 5' Sljl t>T=4j 

fjA- ,>» ^ v'* vr 

(4^ Jjj h »/Aj>Sh 

Aisyah & berkata, "Kami pernah menggarami 
daging kurban, lalu kami menyerahkannya 
kepada Nabi $$j di Madinah, maka beliau 
bersabda, 'Janganlah kalian memakannya 
jika melebihi tiga hari. Hal ini bukan karena 
keharusan, akan tetapi aku hanya hendak 
membagikannya kepada yang lain.' Wallahu 
a'lam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kurban" (73), Bab: 
Daging hewan kurban yang dimakan dan 
yang disimpan (16)) 


tersebut, ia hanya berlauk minyak (samin). Hadits di 
atas mempunyai dua kemungkinan; Pertama, mansukh. 
Kedua, Ibnu Umar tidak tahu kalau ada pembolehan 
setelah larangan tersebut. 


Penjelasan 

£>M\ : Hewan sembelihan, maksudnya 
kambing yang disembelih. 

c-iljj : Maksudnya larangan ini bukan 
untuk haram, dan tidak memakan hewan 
kurban setelah tiga hari juga tidak wajib. 
jUHj : Maksudnya orang-orang kaya 
memberi makan orang-orang miskin dari 
hewan kurban. 


HADITS KE- 1289 

liS* :Jll cii JaE -KA^ 

‘Jr? 4*^ 0" & tr ^ ^ 

tj Jtjj jj ys* A <Jl& AUl Ui 

uSjjsj di'U 

u vV Wt ujbf T» 

Jabir bin Abdullah berkata, "Kami tidak 

memakan daging hewan kurban kami lebih 
dari tiga hari Mina (Tasyriq)) Kemudian 

Nabi g* memberi keringanan kepada kami, 
beliau bersabda, 'Makanlah dan jadikanlah 
bekal/ Kami pun makan dan menjadikannya 
sebagai bekal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Daging 
hewan kurban yang dimakan dan yang 
disedekahkan (124)) 

Penjelasan 

Uji! : Bentuk tunggalnya badanah, yaitu unta 
atau sapi yang disembelih di Makkah, disebut 
badanah karena hewan-hewan ini mereka 
gemukkan. 

^ : Maksudnya tiga hari di Mina, inilah 

hari-hari yang berbilang. 


807 



HADITS KE-1290 

jil :j\l <£^1 £ KL Ll -WV 

^19 

5» UJj aju co Jij aSJU juu ^9hJw 
UI«d US* Jaaj AUl jj «; > b :£)13 cj*jull jslsJl 
«2U j 5^9 ‘Uv?’9l3 \j)6 :J\I ?<^?Ull fit 

^4*3 I)mM jl 03jld «JLjf J*ili)u $ 

fjJ- ^y» U v>^ VT : ij? cgyV^Jl ^i-t) 

(U-* *jjk j-ti»Sli 

Satamah bin Al-Akwa' berkata, "Nabi gsj 
bersabda: 'Siapa saja di antara kalian yang 
berkurban, janganlah ia menyisakan daging 
kurban di rumahnya lebih dari tiga hari/ 

Pada tahun berikutnya orang-orang berkata, 
'Wahai Rasulullah, masihkah kami melakukan 
kebiasaan yang kami lakukan tahun lalu? 
Beliau bersabda, 'Makanlah daging kurban 
tersebut, bagilah sebagiannya kepada 
orang lain, serta simpanlah sebagian yang 
lain, sebab tahun lalu orang-orang dalam 
keadaan kesusahan. Oleh karena itu, saya 
bermaksud supaya kalian dapat membantu 
mereka/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kurban" (73), Bab: 
Daging hewan kurban yang dimakan dan 
yang disimpan (1 6)) 

Penjelasan 

jsilS li: : Setelah tiga malam terhitung setelah 
waktu kurban. 

: Beban berat 

!&» <!>f : Membantu orang-orang fakir. 


AL-FAR’U 3 4 DAN AL-’ATHIRAH" 

HADITS KE-1291 

•£i)l tilft &»l C$fj <LL -M\ 

MjL % : jlS ifLj &£. &\ 

glSJl jjl 

(^ili v_jVj r Y\ : J cSjUtJI *j>-p-t) 

Abu Hurairah s» meriwayatkan dari Nabi 
$$, beliau bersabda: "Tidak ada tara' dan 
athirah. u 

Fara' adalah anak pertama seekor unta yang 
mereka sembelih untuk sesembahan mereka. 
(HR. Bukhari, Kitab: “Aqiqah" (71), Bab: Al 
Fara' (Z)) 

Penjelasan 

: anak pertama unta. Dulu, mereka 
menyembelih anak unta ini untuk tuhan- 
tuhan mereka, setelah itu kaum muslimin 
dilarang melakukan hal seperti itu. Sumber 
lain menyebutkan, di masa jahiliyah, ketika 
seseorang genap memiliki seratus ekor unta, 
ia mempersembahkan unta yang belum 
dikawini lalu ia sembelih untuk berhala. 
Inilah yang disebut fara’. 

% jJJl : Ibnu Atsir menuturkan, Al-Khaththabi 
menjelaskan, ‘utairah adalah hewan yang 
disembelih orang-orang jahiliyah untuk 
berhala, darah penyembelihan hewan ini lalu 
dituangkan di kepala berhala. 


3 Anak unta yang biasa disembelih untuk beihala. 

4 Penyembelihan ternak untuk berhala lalu darahnya 
disiramkan di atas kepala berhala. 


808 



BAB 38 
MINUMAN 


KHAMER ITU HARAM 

HADITS KE- 1292 

. .---s > • , 

oijU> 006 :J13 t^jp tio j » 

^g»Jl ftJi *| p L x dl £yA ^**A) 

LoAi ijjMrtiM ^a lijLS» (jUlC-l 4t^£> 

4JJl <£ol yl COjI 

£}£ O Jolj «jkJuijj A*Jl& 4Wl 

i' oij' Qpl j* jij5 il 

i{SHj& **$j & aj ,3iXO<|3 AjujI 

olii'il j^c \cl£a 3jliJ £>l UI djdj 

•>?*>’ <Ji o'^*® Jjil j\**j * ju^i 3 

lili «ooufr U cowb j\>- o*>j (jUaj^fl 

«Ua^I^ cybj (U^UmuI o*£>t oi jjlljli 

do |3 5^ <£-■& dUdl pil ‘UAiCS* I l>lj 
:lplil ?|1 a J*i £A :cJla 3 tldpU ^JUJI dUi 

(|cJl IjkA £^jAj ct.„, 13x 131 0*£> #J^ Jis 

^■ill jjp (J^^' < r » olh > li Ujwi 

ojii tS5jU- Joj oJdcj pp} *UJ' 
«Oma 3 ^ jJl tl ( k '** < y 4Wl 


rdJlii ?dU U :jJuy 4JJI Jd> *pJl Jlll 

Jp lio tiai do 13 U <4jJl jjdj ^ 
_jA Uj ilaAyvdl^^ tl<i^»wOiw<l oo>*li tj^iU 
a«Jl& Atll ^oil I&03 (Ujwi 4 xa Cmj ££ li 

UI <0x0 Ij (^mO jjlll <1 ((^JOjll p-aj 
tiy?* 4*s (j iJl cdsJl t\** jji’ Ajjl>- Jojj 
Jiki j*a lili *a 1 l^ili c^ilioli 
cjxi ULs Sj£ j»jJo ploj aJlc. Sll ^0 4J3l 
(jl jki3 03 li^9 

t^kU I Juua «j^JuM^ ^dfi> <U3l jJ-k 4JJl 
tAjJd (Jlj^di JLxk jo «4£SJ jljkli 
ji :Sj!^ jll p •‘trte’J jl^J «3^31 JuLk ju 
4JJl 4All Jljoj (3^x9 Am£ il jOol 

(3^ 03 Ail tjJUj 

4 xa &P/>J A*oi Jp pi-lj 4 AJl 

(|_T-^-' U^o* I» ° v : (i S?J^' ^y* 1 ') 

Ali berkata, "Aku memiliki seekor unta betina 
berumur satu tahun hasil jatah bagianku dari 
harta ghanimah Perang Badar, dan Nabi $3 
juga memberiku seekor unta betina lain dari 


809 



hak seperlima harta ghanimah. Ketika aku 
hendak menikahi Fathimah, putri Rasulullah 
W» aku berjanji dengan seorang laki-laki ahli 
pembuat perhiasan dari Bani Qainuqa' agar 
pergi bersamaku. Aku pergi dengan membawa 
idzkhir (rumput yang harum baunya) yang 
akan aku jual kepada para ahli perhiasan 
yang hasilnya aku akan gunakan untuk 
menyelenggarakan walimah perkawinanku. 
Ketika aku sedang mengumpulkan barang- 
barang untuk kedua untaku berupa beberapa 
pelana, wadah makanan, dan tali, kedua 
untaku menderum di samping rumah seorang 
shahabat Anshar. Aku kembali setelah selesai 
mengumpulkan barang-barang, tak disangka 
aku mendapati kedua untaku telah dipotong- 
potong punuknya, dibelah lambungnya dan 
diambil bagian dalamnya. Aku tidak tega 
ketika melihat pemandangan kedua untaku 
diperlakukan seperti itu. Maka aku bertanya, 
'Siapa yang melakukan ini?' 

Orang-orang menjawab, 'Hamzah bin Abdul 
Muththallibyang melakukannya dan sekarang 
dia sedang berada di sebuah rumah bersama 
para pemabuk dari kalangan orang Anshar/ 
Aku langsung menyusul hingga aku bertemu 
dengan Nabi giyang saat itu sedang bersama 
Zaid bin Haritsah. Nabi jg! dapat mengetahui 
apa yang aku alami dari wajahku, maka 
beliau bertanya, 'Ada apa denganmu?' Aku 
jawab, 'Wahai Rasulullah, aku belum pernah 
melihat sekalipun kejadian sekejam seperti 
hari ini. Hamzah telah menganiaya kedua 
untaku, la memotong-motong punuknya 
dan membedah isi perutnya dan sekarang 
ia sedang berada di dalam sebuah rumah 
bersama para pemabuk/ 

Maka Nabi ^ meminta rida ' (selendang yang 
lebar) beliau kemudian mengenakannya 
lalu berangkat dengan berjalan, sedangkan 
aku dan Zaid bin Haritsah mengikuti beliau 
hingga tiba di Baitullah, tempat Hamzah 
berada. Beliau meminta izin masuk, mereka 


pun mengizinkannya, dan ternyata mereka 
adalah sekelompok orang yang sedang 
mabuk. Maka Rasulullah langsung mencela 
Hamzah atas apa yang telah dilakukannya. 
Ternyata Hamzah benar-benar dalam 
keadaan mabuk, kedua matanya merah. 
Hamzah memandangi Rasulullah jg, lalu 
mengarahkan pandangannya ke atas, 
kemudian memandang ke arah lutut beliau, 
lalu mengarahkan pandangannya kembali 
ke atas, kemudian memandang pusar beliau, 
lalu mengarahkan pandangan ke atas 
lagi, kemudian memandang wajah beliau. 
Kemudian Hamzah berkata, 'Kalian tidak lain 
hanyalah hamba-hamba sahaya bapakku/ 
Maka Rasulullah mengetahui bahwa dia 
sedang dalam keadaan mabuk. Beliau pun 
berbalik dan meninggalkannya dan kami pun 
keluar bersama beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" (57), 
Bab: Bagian seperlima (1)) 

Penjelasan - 

Sp . : Unta yang berusia satu tahun menginjak 
dua tahun. 

P&-\ & : Yaitu yang didapatkan dari pasukan 
Abdullah bin Jahsy, ini terjadi pada bulan 
Rajab tahun kedua, tepatnya dua bulan 
sebelum perang Badar. 

q£\ : Aku menggaulinya. 

Ibt> : Pengrajin perhiasan. 

gl&S j* : Salah satu kabilah Yahudi. 

: Rumput beraroma harum digunakan 
sebagai penutup atap rumah. 
ts-> : Al-Jauhari menjelaskan, ‘urs adalah 
makanan walimah. 

: Pelana unta. 

sXfi\ : Jamak ghararah, tempat menarik 
sesuatu, terbuat dari tanah dan bahan lain. 
0&& : Keduanya diderumkan. 
viil : Dipotong. 


810 



: Punuk yang ada di punggung unta, 
sinam segala sesuatu adalah puncaknya, 
bentuk jamaknya asnimah. 

: Dibelah. 

^ : Karena menangis. 

lii £ : Maksudnya mengebiri, membelah, 

dan mengambil. 

: Sekelompok orang yang berkumpul 
untuk minum khamar. Kata ini adalah 
isim jamak menurut Sibawaih, sementara 
menurut Al-Ahfasy, kata ini adalah bentuk 
jamak dari syarib. 

: Ada ‘alaihiya'du wa ‘adawan wa 'uduwa 
wa ‘udwanan artinya berlaku zalim dan 
melampaui batas. 

: Lantas. 

JJ : Mabuk. 

iLi : Mengangkat pandangan. 

jLf. jLsit j* : Seperti budak-budaknya, 
maksudnya-u/aMa/iua7am-AbdullahdanAbu 
Thalib seakan budak milik Abdul Muththallib 
dalam hal patuh pada kemuliaannya, dan ia 
lebih dekat padanya dari pada keduanya, ia 
bermaksud membanggakan diri dengan hal 
itu di hadapan mereka. 

: Kembali. 

OyS isJt jp : Mundur dengan berjalan di 

belakang Hamzah karena khawatir Hamzah 
semakin bertindak tidak karuan saat 
mabuk, sehingga kata-kata bisa berubah 
menjadi tindakan, ia bermaksud apapun 
yang dilakukan Hamzah, dilihat Nabi 
secara langsung, agar Nabi jgjj mencegah jika 
Hamzah melakukan sesuatu. 


HAD1TS KE- 1293 

j it , . .. 

oJS :JlS AUt {j 


*Jl& 4jjl .^Aa3\ 

jul :JV5 JJ jJ-l 5j S? 

:oJJS jjl 

ai jkau Jlii £j-uJl 

0*$ jp cr4J) g. pji 

yLcj 1^1 

j j-^-1 4— «o v-»L yJUall <->\£ t 'V :j <>•_/>- 0 

Anas m berkata, "Aku pernah menjamu suatu 
kaum dengan minuman di rumah Abu Thalhah. 
Saat itu khamer (arak, minuman keras) mereka 
adalah Al-Fadhikh (arak terbuat dari buah 
kurma)) Kemudian Rasulullah jg memerintahkan 
seorang penyeru untuk menyerukan bahwa 
khamer telah diharamkan." 

Anas berkata, "Maka Abu Thalhah berkata 
kepadaku, 'Keluar dan tumpahkan khamer itu!' 
Aku pun keluar dan menumpahkannya. Maka 
khamer mengalir di jalan-jalan kota Madinah. 
Kemudian sebagian kaum berkata, 'Telah 
wafat sebagian orang, sedangkan di perut 
mereka masih ada khamer/ Maka Allah s& 
menurunkan firman-Nya: 'Tidak ada dosa bagi 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amalan yang saleh karena memakan 
makanan yang telah mereka makan dahulu/" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(36), Bab: Menyiramkan khamer ke jalan (21)) 

Penjelasan 

$ : la adalah Sahal Al-Anshari, 
suami Ummu Anas. 

: Kurma muda yang memerah atau 
menguning sebelum menjadi kurma basah. 
Fadhikh juga disebut untuk campuran antara 
kurma muda dan kurma basah, disebut untuk 
campuran kurma muda dengan kurma yang 
sudah matang dan mengering, juga disebut 
untuk kurma muda saja dan kurma matang 
saja. 


811 



l«i jfc : menuangnya. 

: Aslinya \&'} hamzah diganti ha', 
kadang hamzah dan ha' kadang digunakan 
bersamaan, namun jarang, artinya aku 
menuangkannya. 

: Khamar mengalir di jalanan Madinah. 
Ini mengisyaratkan, di antara kaum 
muslimin yang memiliki khamar, mereka 
menuangkan minuman tersebut hingga 
mengalir di jalanan karena sangat banyak. Al- 
Muhallab menyatakan, khamar dituangkan 
di jalanan sebagai pemberitahuan penolakan 
terhadap minuman tersebut, juga untuk 
menyampaikan kepada khalayak minuman 
tersebut telah ditinggalkan dan dijauhi. Cara 
ini lebih kuat dari sisi maslahat karena tentu 
lebih mengganggu ketika khamar dituangkan 
di jalanan. Kemungkinan, khamar dituang 
di jalanan menurun, dimana air khamar 
mengalir ke tanah berpasir, tempat-tempat 
datar, atau lembah, sehingga air meresap dan 
hilang. 

Uli : Mereka minum khamar sebelum 
diharamkan. 


MAKRUH MENCAMPUR TAMR DAN 
KISMIS UNTUK MINUMAN KERAS 

HADITS KE-1294 

«iift ajbl (jjfpj ji\>- <£*><&>■ -WH 

(f’ ‘p"5 J* 

'T £ ’j x 3 

'i 0 ' <s\ o* ^ VI '■£ 

& lil .U£ 

Dabir m berkata, "Nabi jjg melarang 
(minuman keras yang terbuat) dari kismis, 


tamr (kurma kering), busr (kurma muda), dan 
ruthab (kurma basah))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Pendapat yang mengatakan, "Tidak boieh 
mencampur kurma muda dengan kurma 
kering apabila memabukkan ." (3)) 

Penjelasan 

: Tentang mencampur anggur 
kering dan kurma untuk difermentasikan 
karena campuran ini lebih cepat membukkan 
sebelum menjadi lebih parah, sehingga orang 
yang meminum mengiranya belum sampai 
pada batasan mabuk padahal sudah. 


HADITS KE-1295 

4Jdl ^11 fJ6 : j\l toSlsj -\tto 

jJi\j DJJ 4-lft 

l*? uji* j 

'i il)l cfft) <— jVj n Yl 

Abdullah bin Abu Oatadah berkata, "Nabi 
$5 melarang pencampuran antara perasan 
kurma kering dengan zahw (kurma muda), 
dan antara tamr (kurma kering) dengan 
kismis, lalu setiap dari keduanya direndam 
dalam satu wadah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Minuman " (74), Bab: 
Pendapat yang mengatakan, "Tidak boleh 
mencampur kurma muda dengan kurma 
kering apabila memabukkan." (3)) 

Penjelasan 

jijll : Kurma muda yang berwarna. 

y-5 JI 3 jlilt : Karena salah satunya mengeraskan 

yang lain sehingga cepat membuat mabuk. 


812 



J2£Jj : Nabadztu at-tamr wal 'inab artinya aku 
mencampurkan air pada kurma dan anggur 
kering agar menjadi nabidz. 

Uji* $ : Yaitu masing-masing dari 
keduanya. 

;j> jp : tersendiri. 


Ali berkata, "Nabi jgg melarang dubba' 
(tempat minum dari labu yang dibuang isinya 
dan digunakan untuk merendam perasan 
kurma atau anggur) dan muzaffat (tempat 
minum yang dipolesi dengan ter))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Keringanan Nabi jgjj dalam hal bejana dan 
wadah setelah melarangya (8)) 


HADITS KE- 1296 

4ill Ol «iUU # jif - W\ 

Q Sl j ^ S/ : JIS a Jlc- <U)! 

cijiii 

J — i-»U t :Xj_ r £.'lll >— AlS* VI <»-^>-i) 

Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Donganlah kalian 
membuat perasan dalam dubba’ (tempat 
minum dari labu yang dibuang isinya dan 
digunakan untuk merendam perasan kurma 
atau anggur) dan muzaffat (tempat minum 
yang dipolesi dengan ter))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Minuman " (74), Bab: 
Khamer yang terbuat dari madu (4)) 

Penjelasan 

itdll : Kulit kering, maksudnya wadah dari 
kulit kering. 

dijiJt : Dicat dengan ter. 


HADITS KE-1297 

£giJl (J6 :jlS <4J £ 4JL)1 -MY 

• £ j g **** t g 

J-» A Vl : «i 

(yM Jju LftjS/l j pLy *JlC -»lll 


HADITS KE- 1298 

j£- i -WA 

pl cjt . JA cJls 

j*l Ij :cdS (pJU : j ui Juia Jl #jl=4 ll& 

(1)1 jju-5 4 Jla *g£]l Jfci jLfr 

JlmJj £l tviwdl JaI JUS :cJ\J JuSij 
jii d :cil t cJ>ii3 « s $!i £ 

l?,iwl p U diJ^Iil ‘c*juJ» U JUJJ-l dl : j\S 

J-» A vt *sy**U 

(yM JM, JLtjSl ^ (JUj fjb. Al 


Hadits Aisyah dari brahim meriwayatkan, "Aku 
bertanya kepada Al-Aswad, "Apakah kamu 
pernah bertanya kepada Ummul Mukminin, 
tentang jenis tempat minum yang tidak 
diperbolehkan untuk merendam perasan 
(anggur atau kurma)? Al-Aswad menjawab, 
Ya, pernah. Tanyaku (kepada Aisyah): Wahai 
Ummul Mukminin, jenis tempat minum seperti 
apakah yang dilarang oleh Nabi untuk 
merendam (perasan angur atau kurma)? 
Aisyah menjawab: Beliau melarang kami, 
begitu juga kepada Ahli Bait beliau, merendam 
(perasan anggur atau kurma) dalam dubba' 
(tempat minum dari labu yang dibuang isinya 
dan digunakan untuk merendam perasan 


813 



kurma atau anggur) dan muzaffat (tempat 
minum yang dipolesi dengan ter)) 

Aku (Ibrahim) bertanya, 'Apakah Aisyah tidak 
menyebutkan tentang Darr (tempat air minum 
yang terbuat dari tembikar) dan hantam 
(tempat minum yang terbuat dari tanah liat, 
rambut dan darah)?' 

Al-Aswad menjawab, 'Aku hanya menceritakan 
kepadamu dari hadits yang aku dengar, 
dan aku tidak mau menceritakan kepadamu 
sesuatu yang tidak pernah aku dengar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Minumarf’ (74), Bab: 
Keringanan Nabi dalam hal bejana dan 
wadah setelah melarangya (8)) 

Penjelasan 

j£!4 c>\ : Wadah-wadah yang digunakan 
untuk membuat nabidz. 
jit : Jamak jarrah, yaitu wadah dari tembikar 
yang terkenal, maksudnya tempayan yang 
diolesi minyak, karena wadah ini cepat 
mengeraskan dan memfermentasi minuman. 
f£k\ : Guci yang diberi minyak, khamar 
dibawa ke Madinah menggunakan wadah 
ini, selanjutnya kata ini mengalami perluasan 
makna, hingga semua tembikar disebut 
hantam, bentuk tunggalnya hantamah. 
Wadah ini dilarang digunakan untuk membuat 
nabidz karena minuman lebih cepat mengeras 
karena minyak yang ada di dalamnya. 

U «Liif : Kata tanya pengingkaran tanpa 
menyebut kata tanya. 


HADITS KE-1299 

(•SjM i <~»y» N t-As^ T t c5jUtJI 4^»>t) 


Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi £i, 
beliau bersabda, "Aku juga melarang kalian 
menggunakan dubba', khantam, naqir dan 
muzaffat" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Zakar (24), Bab: 
Kewajiban zakat (1 )) 

Penjelasan 

j&t l : Batang kurma yang dikeruk di tengah- 
tengahnya lalu dijadikan wadah. Hadits 
ini adalah bagian dari sabda yang Nabi jg 
sampaikan kepada utusan Abdu Qais. 


HADITS KE-1300 

: <J13 < H jjlfr Ji 43JI 4* *^4*> -W" 

f L y AjJLfr 

.A3» jjjibJl :( Juj A_J . £. 4JJI 

(l^Jl JUo OjykJb -LCjSlI j (JLy kSc. «&l 

Abdullah bin Amr j® berkata, "Ketika Nabi H§ 
melarang beberapa jenis tempat air minum, 
disampaikan kepada beliau, 'Tidak setiap 
orang mendapatkan tempat air minum/ 
Beliau pun memberi keringanan pada 
3arr (tempat air minum yang terbuat dari 
tembikar) selain muzaffat (tempat air minum 
yang dipolesi dengan ter))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Keringanan Nabi ^ dalam hal bejana dan 
wadah setelah melarangya (8)) 

Penjelasan 

jc. : Tentang membuat nabidz 
menggunakan wadah-wadah yang dimaksud. 
;il- i* J’ : Artinya tidak semua orang 

punya wadah dari kulit. 


814 



SEMUA YANG MEMABUKKAN 
ADALAH KHAMER DAN SEMUA 
KHAMER HARAM 

HADITS KE-1301 

C ^iJl £ £o.x> -YM 

Jjjiff N Lf>U V> VjbS” t : j 

Aisyah \g§ meriwayatkan dari Nabi $ 3 , beliau 
bersabda: "Semua jenis minuman yang 
memabukkan adalah haram'." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Wudhi /' (71), Bab: Tidak 
boleh berwudhu dengan arak dan apa saja 
yang memabukkan (71 )) 

Penjelasan 

: Maksudnya yang banyaknya membuat 
mabuk. 

ftji- jJS : Sedikit ataupun banyaknya sama- 
sama haram. Ini menunjukkan, khamar 
entah sedikit ataupun banyak, memabukkan 
ataupun tidak, haram hukumnya, sementara 
minuman-minuman lain hanya diharamkan 
ketika memabukkan. 


HADITS KE-1302 
liou -YT*? 

^ o«X>> fLaj 

«ItjUaSj <\yC3 % dj i\yZ*jQ Sj : jul 

^ 51 4)1^ G JjI jiil 

1 Hadits ini menunjukkan bahwa minuman keras, sedikit 
ataupun banyak, sampai memabukkan ataupun tidak, 
adalah haram. Demikian halnya dengan minuman 
lainnya, jika memabukkan, maka haram untuk diminum. 


jT :JUl 

(jj Ii«*j t-*L ’t* ijUS” 1» :j tgjUJl 

(^bjJI kfo- JJ j-Jl Jj iU>j 

Hadits Abu Musa dan Mu'adz. Nabi jg£ 
mengutus Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman 
dan beliau berpesan, "Permudahlah dan 
jangan mempersulit, berilah kabar gembira 
dan jangan kalian (takut-takuti) hingga 
mereka lari, dan bersatulah." 

Abu Musa lantas bertanya, "Wahai Nabi Allah, 
wilayah kami ada minuman dari tepung yang 
sering diistilahkan Al-Mizru dan ada minuman 
dari kurma yang sering diistilahkan Al-Bit'u?" 
Beliau menjawab, "Semua minuman yang 
memabukkan adalah haram." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (65), Bab: 
Abi Musa dan Mu'adz diutus ke Yaman 
sebelum haji wada' (3)) 

Penjelasan - 

\j& Hj tV^jS SI 5 : Menurut asalnya, 
seharusnya demikian; \j& Yj LiT, Ijia Yj 1>l3 
keduanya disatukan agar kabar gembira 
dan peringatan tersebar. Tanfir term asuk 
bab perbandingan maknawi. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menyatakan, “Menurut saya, rahasia 
disebutnya kata bisyarah yang merupakan 
kata asal, kata tanfir yang merupakan kata 
lazim (intransitif), dan kata berikutnya 
disebut sebaliknya, adalah sebagai isyarat 
bahwa indzar (peringatan) tidak secara 
mutlak dihilangkan, berbeda dengan tanfir 
(membuat orang takut dan melarikan 
diri), sehingga konsekwensi dari indzar 
(peringatan) dirasa sudah cukup, seakan 
Nabi bersabda, ‘Jika kalian memberikan 
peringatan, hendaklah tidak membuat orang 
ketakutan dan melarikan diri.’ Ini sama 
seperti firman Allah m , 'Maka berbicaralah 


815 



kamu berdua kepadanya dengan kata-kata 
yang lemah lembut, mudah-mudahan ia 
ingat atau takut’.” (ThahS: 44) 
bjUu} : Hendaklah kamu berduasepakat dalam 
menentukan keputusan, jangan berselisih, 
karena perselisihan kalian akan memicu 
perselisihan para pengikut kalian, sehingga 
saat itu muncul permusuhan dan peperangan 
di antara mereka. Ini mengisyaratkan tidak 
boleh mempersulit dalam permasalahan- 
permasalahan agama yang lurus dan murah 
hati ini, seperti yang Allah sampaikan dalam 
firman-Nya, “Dan Dia sekali-kali tidak 
menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan.” (Al-Hajj: 78). 

: Nabidz yang dibuat dari jagung. 
Pendapat lain menyebut dari gandum atau 
jelai. 

: Nabidz madu, inilah khamar orang 
Yaman. 


HUKUMAN BAGI PEMINUM KHAMAR 
YANG TIDAK BERTOBAT 

HADITS KE-1303 

5' ‘ 4ill jJs- 

1 Cy* • 4JJI 

p tlljill 

Lil :(JUl 4ili JjS yU ^ VI : j tSjUdl A^a-I) 

Abdullah bin Umar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jfg bersabda: "Barang siapa 
meminum khamer di dunia dan tidak bertobat 
maka akan diharamkan baginya di akhirat 
kelak." 2 


2 Sekilas, hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang 


(HR. Bukhari, Kitab: “Minuman” (71), 

Bab: Firman Allah Ta'ala: "sesungguhnya 
( meminum ) khamar, berjudi, (berkorban 
untuk) berhala, mengundi nasib dengan 
panah adalah perbuatan keji" (1 )) 

Penjelasan 

Secara tekstual peminum khamar tidak masuk 
surga, karena khamar adalah minuman para 
penghuni surga. Karena si peminum khamar 
di dunia tidak meminum khamar di akhirat, 
ini menunjukkan ia tidak masuk surga. An- 
Nawawi menjelaskan, ada yang menyatakan, 
peminum khamar di dunia masuk surga, 
hanya saja ia tidak diperbolehkan minum 
khamar di surga, karena khamar termasuk 
salah satu minuman mewah surga, sehingga 
si durhaka tersebut tidak meminumnya di 
surga, karena telah ia minum di dunia. 


BOLEH MEMINUM MINUMAN 
DARI ANGGUR SELAMA TIDAK 
MEMABUKKAN 

HADITS KE-1304 

JAut jJ-4***' 

jU-lj ULfr 4ji\ 4JJI 
(Jjj cjLjJolp» tA-u °jL 3 

AUl djj+> (JIS 

«JJJl (Sf ^1/*^ ^ UilLil ?jJl ^J lC- <UJl ^0 
.»& aJJU uli 

minum khamer di dunia tidak akan masuk surga. Sebab, 
khamer adalah minuman ahli surga. Jika ia tidak bisa 
meminumnya, ini menunjukkan bahwa ia tidak masuk 
surga. 

Imam Nawawi berkata, 'la masuk surga, tapi tidak 
diperbolehkan meminumnya. Sebab, khamer adalah 
minuman kebanggaan ahli surga. Dan ia tidak 
diperbolehkan meminumnya karena sudah minum ketika 
masih di dunia." 


816 



(3=»- oU 'W *s*jiS) 

Sahal bin Sa'ad m berkata, "Abu Usaid 
As-Sa'idi mengundang Rasulullah $3 di hari 
pernikahannya. Saat itu, istrinya membantu 
mereka, padahal ia adalah pengantin wanita." 
Sahi berkata, "Tahukah kalian minuman apa 
yang disuguhkan olehnya (istrinya) kepada 
Rasulullah ^?" la merendam kurma di dalam 
kuali pada waktu malam. Ketika beliau 
makan, ia memberikan minuman tersebut 
kepada beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (74), Bab: Wajib 
menghadiri undangan walimah (71)) 

- Penjelasan 

: Kata ini digunakan untuk lelaki dan 
juga wanita. 

j£>d\ : Kata sifat untuk lelaki dan wanita 
selama keduanya masih berada dalam pesta 
pernikahan. 

cJdlt : Ia merendamnya dengan air agar 
menjadi minuman. Apa pun yang direndam 
ke dalam air disebut naqa'. 


HADITS KE-1305 

js \ Ui : jli J4** 1 -VP* # 

j aL 1 & ItS 

Or? <>? JJ 3 £9*»' f' 

iS? ^ 

iHJjo iASjuuA A£jCol 

J& jtjH fLi v'j VV obS" *W :j tSjUJI **->-i) 


Sahal bercerita, "Ketika Abu Usaid As- 
Sa'idi mengadakan acara walimah, ia 
mengundang Nabi dan para sahabatnya. 
Namun, ia tidak membuat jamuan makanan 
untuk mereka dan tidak pula menyuguhkan 
sesuatu. Tapi, istrinya, yaitu Ummu Usaid, 
menumbuk kurma dalam bejana kecil yang 
terbuat dari batu, dan telah dibuatnya di 
malam hari. Ketika Nabi jg usai menyantap 
makanan, maka ia pun menumbuknya halus 
untuk beliau. Wanita itu pun menyuguhkan 
minuman itu untuk beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (74), Bab: Wan/fa 
melayani laki-laki dalam acara walimahan 
(77)) 

Penjelasan - 

l3 : Mengadakan pernikahan. 

£ : Wadah dari kuningan atau batu, kadang 
wadah ini digunakan untuk wudhu. 
l=5ut : Ia melunakkannya dengan kedua 
tangannya. Ibnu Atsir menjelaskan, seperti 
itulah kata ini diriwayatkan; vSd padahal yang 
lazim dikenal adalah isSu, «itilj j^lli dii 
artinya aku mencelupkan sesuatu ke 
dalam air. Disebutkan dalam Al-Mishbah; d>U 
mengikuti bab jli, sementara edJ 
mengikuti bab menurut salah satu dialek 
artinya larut di dalam air. ’0- iiu mengikuti 
bab j\S, memerlukan obyek ( muta’addi ), juga 
tidak memerlukan obyek {lazim). 
ilSj &c£ : memberikan sesuatu kepadanya 
atau menghadiahkan sesuatu kepadanya. 


HADITS KE- 1306 

4J 'S- AUl — VT**\ 

«oJa}I j* ol>l jju*j aJlc- ’4i\ 

tjjlll tAaUtff UI 


817 



.5 JJzCi !jJ pil ((sSjJiB tl^Jl 

jilfl «liili Jji jjLuj aJx- 4JJ| J^> ^gill 

^giJl LjGJ^ uls A 4 G/IJ 4 -*Jo» sl^al lili .I^Jl& 
: JIaI («lila 4AlU ijil :cJlJ pL|3 <uLt &)l J*tf> 
:«iJll ?li£ 'Ja (^Jjjjl :l^j l})Ul dUail a5 
*l^ pL^ ^Lfr 4A)l 4JJl Jj-J IjJb :lpl5 
J3li .ilUi {yA { jiii\ UI duS* :cJli .d&L*gJ 
3, o~k> Ji- piij ^ ^1 

G &L*»I : jlJ pj $<uls»vtf lj Ja Sjl&Lm* (Jj jbuju» 
• 6 ^ «^IaJI I-a^j pj .j 4 -» 

.(<Uo iLjjta <^ju 3I GUi J^-lt UJ ^i-ll) 

«aUS G*j jj)*J1 jIE ^e. ijijill pi :j\J 

C" Cr* 'ririJ' v'* 'f’ ‘«irS-S/l Vt :J £,UJI a^j-S) 

(«"!> pLy A-lfi- jJJI J-» gjJI 

Sahal bin Sa'ad berkata, "Ketika cerita tentang 
seorang wanita Arab 5 disampaikan kepada 
Rasulullah sg, beliau memerintahkan Abu Usaid 
untuk memanggilnya. Tidak lama kemudian 
wanita itu datang dan tinggal di tempat yang 
bagus milik Bani Sa'idah. Lalu Rasulullah % 
keluar hingga menemui wanita tersebut, beliau 
masuk ke rumah tersebut, dan ternyata wanita 
itu selalu menundukkan kepalanya. Pada saat 
Rasulullah $g mengajaknya bicara, wanita itu 
justru berkata, 'Saya berlindung kepada Allah 
darimu.' Beliau menjawab, 'Baiklah, saya juga 
melindungimu dariku/ 

Setelah itu para shahabat berkata kepadanya, 
Tahukah kamu siapakah orang itu? 1 Wanita itu 
menjawab, Tidak.' Para shahabat berkata, 


'la adalah Rasulullah jg, beliau datang 
untuk melamarmu/ Wanita itu berkata, 
'Saya menyesal karena telah melewatkan 
kesempatan menikah dengan Rasul/ 

Lalu Nabi kembali dan tinggal di suku Bani 
Sa'idah bersama dengan para sahabatnya. 
Kemudian beliau bersabda, Tuangkanlah 
kepada kami minuman, wahai Sahal!' Lalu 
saya mengeluarkan mangkuk ini untuk mereka 
dan memberikan minuman kepada mereka 
dengan menggunakan mangkuk tersebut." 
"Setelah itu Sahal mengeluarkan mangkuk 
tersebut untuk kami dan kami pun meminum 
air darinya/ 1 

Abu Hazim berkata, "Selang beberapa tahun 
kemudian, Umar bin Abdul Aziz meminta 
mangkuk itu, maka mangkuk tersebut 
diberikan kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Minuman i" (71), Bab: 
Minum dari bejana dan gelas Nabi jg (30)) 

Penjelasan-- 

«-»> Jt 6* sfc' : Dia adalah Juwainiyah, namanya 

menurut salah satu pendapat; Amimah, ia 

ingin menikahi wanita ini. 

siftli ^ pil : Sebuah bangunan mirip istana, 

bangunan init termasuk salah satu benteng 

Madinah. 

& uJiiil ji : Pulanglah ke keluargamu. 


BOLEH MINUM SUSU 

HADITS KE-1307 

aIc. #ll ($?j jjjuoM l±\ «io-ji -VT*V 

*l/3l GiU rt aJLc- &)l Jli^l £jl j £> 

aILp &\ J** ^iJI jJl UJ jll iSl c. ajjl 


3 Namanya; Umaimah. 



Cp , . * .. *4 ’ & & Afl isuS Jl jjuuj 

<i c£\JL& (pLtj aI I fr 4JJI J-i ^J| ^Ilc, Iftoi 

:JvS *J «ajif Sij 4 ain y i jis uuj» 

J-J ‘ jjuj ‘uifc 4JJI ^0 4JJI Jjjgj jt>kx9 

4*3 c£JL?x 3 «iS-Ji oji-\i : j£=o jjl j\l 

C«-2>j t£&U «jijJ iliT 

,jjJI S \japA »_j\j to ijLasSll v_jbS^ 'W :<j 

(iijjJLI (Jl jJLy <Sc- <d)l <J-o 

Al-Bara' m berkata, "Ketika Nabi $g berhijrah 
menuju Madinah, Suraqah bin Malik bin 
Du'syum menguntit beliau. Maka beliau 
mendoakan kecelakaan baginya sehingga 
kudanya terperosok ke dalam tanah. 
Kemudian Suraqah berkata, 'Mohonkanlah 
doa kepada Allah untukku dan aku tidak 
akan mencelakakanmu.' Maka beliau 
mendoakannya." 

Al-Bara' melanjutkan, "Kemudian Rasulullah 
jg£ merasa haus, lalu beliau lewat di depan 
seorang penggembala. Abu Bakar berkata, 
'Maka aku mengambil kambing yang kurus 
lalu kuperas sedikit susunya. Kemudian aku 
mendatangi beliau dan beliau meminumnya 
hingga aku merasa puas.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Hijrah Nabi ^ dan 
para shahabat ke Madinah (45)) 

Penjelasan 

fhj Sil ^SH «£sf : Pulang dari gua, 
•ii-il* : Terbenam. 

tit : Setiap barang sedikit yang Anda 
kumpulkan, baik itu makanan, susu, atau 
yang lain, jamaknya kutsab. 


HAD1TS KE-1308 

5i= JU ‘iifr O&j -\r*A 

<U)I <UJi Jj 

yali J?- a Ulu aj 

d\jjb £ i]l 4$} JUjU i) j\i ijJJJl 

Ssj» 1 Ojtr CiJ0-\ JJ «rpli U 

r :J*V1 y,- W Sjj-JbH *!->') 

Abu Hurairah ass berkata, "Pada malam 
Rasulullah di-isra'-kan, ketika sampai di 
lliya' 4 dihidangkan ke hadapan beliau dua 
mangkuk yang berisikan susu dan berisikan 
khamer. Beliau lantas melihat keduanya 
dan mengambil mangkuk yang berisi susu. 
Dibril berkata, 'Segala puji bagi Allah yang 
telah memberimu petunjuk kepada fitrah. 
Seandainya engkau memilih khamer maka 
umatmu akan tersesat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Bani 
Israil (17), Bercerita kepada kami Abdan (3)) 

Penjelasan — 

ild : Dari Masjidil Haram. 
sUfe : Baitul Maqdis. 

c&i 05 & : Dengan membuang lam pada (<ij*5). 
Ibnu Malik menyatakan, sebagian ahli nahwu 
mengira bahwa lam di sini adalah jawaban ($ 
seperti contoh; oiiSJ «ii» yang benar, boleh 
dibuang menurut kata-kata yang paling fasih, 
seperti firman-Nya: 

($$ ji dii jj) "Kalau Engkau 

kehendaki, tentulah Engkau membinasakan 
mereka dan aku sebelum ini." (Al-A'r&f: 155) 
Dan firman-Nya, (ili£l iiil iliS ') 'J ^ii) 
“Apakah kami akan memberi makan kepada 


4 Baitul Maqdis 


819 



orang-orang yang jika Allah menghendaki 
tentulah Dia akan memberinya makan." 
(Y&stn: 47) 


MENUTUPI WADAH 

HADITS KE-1309 

$ :j\i «ilc- Al (&j J&. doai \r^ - 

i# i? gl% # jij 

Al J-* Al& Al J-* t$r& jl 

Aip jijJj :fLj aIp 

Jjij 0*U» oU U Yt £,UJI «^*J) 

(LJ f ij ox o* '■ «<i)i 

3abir bin Abdullah berkata, "Abu Humaid, 
seorang lelaki Anshar, datang membawa 
wadah berisi susu, lalu Nabi $| bersabda, 
'Mengapa tidak kau tutupi, walau hanya 
dengan sepotong kayu?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (71), Bab: 
Minum susu dan Firman Allah Ta’aia: "Kami 
memberimu minum daripada apa yang 
berada dalam perutnya (berupa) susu" (1 2)) 

Penjelasan 

j* : Sebuah kawasan di Wadil Aqiq, 
kawasan ini dilindungi Nabi sgg untuk 
pengembalaan hewan-hewan ternak, di sana 
terdapat kubangan air besar. 

Sll : Apakah tidak. 

‘&p - : Kau menutupinya. 
J*jc&$y.Aradhtual-‘aud 'alalina' u’ridhuhu 
‘ardhan artinya aku meletakkan kayu di atas 
bejana dengan melintang. 


MENCEGAH ANAK KELUAR KETIKA 
MAGRIB DAN PERINTAH MEMATIKAN 
API KETIKA TIDUR 

HADITS KE-1310 

Al (s&j Al -u& iio.x> -vrv 
(3^* li| 4JJl 4JJl JIS 

0^ \y&A t|»a u* w»l jl JJJl 

AC-L i CmAS lili tjAiu » ■ j «£1*3 

‘AWl jLut 4*5^1 1^)3 JJJl 

i2&flJ^^5uC£iiS)* 

|XJLl JU jji. ljU ijii-l *jj v^tsS' o<t :J tSjUJI 

( JLi-t i_i*i Ijj pit- 

Jabir bin Abdullah ® berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda, 'Jika kegelapan malam datang 
atau kalian berada pada petang hari, jagalah 
anak-anak kalian, karena pada saat itu setan 
sedang berkeliaran. Jika malam telah berlalu 
beberapa saat, bolehlah kalian biarkan 
mereka dan tutuplah pintu rumah dan sebutlah 
nama Allah karena setan tidak akan membuka 
pintu yang tertutup (dengan nama Allah))" 
(HR. Bukhari, Kitab: " Awal penciptaanf’ (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng gunung (1 5)) 

Penjelasan 

£4- : Kegelapan malam, atau awal 
kegelapan malam. 

: Kalian memasuki waktu malam. 

: Cegahlah mereka keluar rumah 
pada saat itu. 


820 



HADITS KE-1311 


ADAB MAKAN DAN MINUM 


Al j-* #1 -\r\\ 

by& o&> S/ : jll jJu*3 

(i jUl jJjG 'i v u V^ :0ljJ5L.^t V^ '4 c?>M A^>1) 

Ibnu Umar berkata, Rasulullah g| bersabda: 
"Janganlah kalian meninggalkan api (dalam 
keadaan menyala) di rumah ketika kalian 
tidur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Jangan meninggalkan api di rumah ketika 
tidur (79)) 

HADITS KE-1312 

: jll Al 

5*1*3 jAl JA 4\j>\ jp <CJ.ujb cJ£ Jj*>l 

«ai> 51 : jl3 j±uj Alt Al ^1)1 

|lilj lili (|L4=J jifr ^ UjI jlDl 

JjU» AjS 'i oli ^ W :<) tSjUJI *^>i) 

(^jJl -UC- C-J-JI 

Abu Musa s» berkata, "Pada suatu malam, 
salah satu rumah penduduk Madinah 
terbakar ketika penghuninya tertidur. Ketika 
hal itu diceritakan kepada Nabi ig, beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya api adalah musuh 
kalian. Karena itu, bila kalian hendak tidur, 
maka padamkanlah ia lebih dahulu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinarf (49), Bab: 
Jangan meninggalkan api di rumah ketika 
tidur (79)) 


HADITS KE-1313 

ool?j p-Sij Alfr Al ^9 Al Jjlj !£ 

(j 40 4l)l (JIaS (Ajipwa)! £5 tjt-te 

J$j j£j 4jil jL»e ^%£> U AL& 4Jjl 

Juu tiJUtf cJlj Ui »iiLL Uf 
fUUI Jc v l r otSV :j LSjUJI ^->1) 

Umar bin Abu Salamah berkata, "Waktu aku 
masih kecil dan berada di bawah asuhan 
Rasulullah ig, tanganku sering bersileweran 
di nampan saat makan. Maka, Rasulullah |g 
bersabda, 'Nak, bacalah bismilillah, makanlah 
dengan tangan kananmu, dan makanlah mulai 
dari makanan yang ada di dekatmu/ Maka, 
seperti itulah gaya makanku setelah itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Membaca basmalah sebelum makan dan 
makan dengan tangan kanan (2)) 

--Penjelasan - 

: Yaitu dirawat dan diawasi. Nasya'a 
fi hijrihi artinya ia tumbuh dewasa dalam 
penjagaannya. 

: Bergerak-gerak dan menjulur ke 
berbagai sisi piring, tidak hanya makan dari 
satu tempat saja. 

ilkJ Ul : Piring besar ukurannya lebih kecil dari 
qas’ah (talam), piring ini memuat makanan 
yang cukup membuang kenyang lima orang, 
sementara talam cukup untuk membuat 
kenyang sepuluh orang. Demikian penjelasan 
Al-Ka$a'i seperti yang dituturkan Al-Jauhari 
dan lainnya. Pendapat lain menyatakan, 
shafhah dan qash’ah sama, jamaknya shihaf. 


821 



2>t 'f : Minimal mengucapkan bismillah, dan 
afdhal-nyeL) bismillahirrahm&nirrahtm. 
eULL : Karena tangan kanan mulia, dan 
umumnya lebih kuat dan lebih mumpuni dari 
tangan kiri, kata ini berasal dari katayumnyang 
berarti berkah. Apapun kata yang dinisbatkan 
pada kata ini ataupun berasal dari akar kata 
ini, pasti baik menurut etimologi, syariat, dan 
agama. Minum diqiyaskan pada makan. Asy- 
Syafi’i menyebutkan dalam Ar-Risalah dan 
Al-Umm; wajib (makan dan minum) dengan 
tangan kanan, karena adanya ancaman makan 
dengan tangan kiri. Disebutkan dalam Shahih 
Muslim, dari hadits Salamah bin Akwa’, Nabi 
M melihat seseorang makan dengan tangan 
kiri, beliau kemudian bersabda, "Makanlah 
dengan tangan kanan!’ Ia berkata, ‘Aku tidak 
bisa.' Nabi lantas bersabda, ‘Kau tidak akan 
bisa (makan dengan tangan kanan).’ Setelah 
itu, ia tidak bisa mengangkat tangan kanannya 
ke mulut’.” 

eiys \L; & : Karena makan makanan di tempat 
kawannya adalah perilaku tidak baik dan tidak 
sopan, mungkin teman merasa jijik karena 
hal itu, khususnya ketika makan makanan 
berkuah dan semacamnya, sementara jika 
makanan berupa kurma atau berbagai jenis 
makanan, ulama menukil, boleh mengambil 
di sana-sini di piring maupun yang lainnya. 
Padahal seharusnya larangan berlaku secara 
umum hingga ada dalil yang mengkhususkan. 

: Yaitu cara makanku. 

lu : Mabni dhammah, maksudnya seperti 
itulah cara makanku sejak saat itu. 


HADITS KE-1314 

: JV 5 ilfr #)l (g j - vr \ l 

Al Al jj-lj J6 

Cj JJL jj ,|>1 


(«LiL^I i—Aj t T’ t->kS" Yt Aa-^i-l) 

Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Rasulullah 
melarang meminum langsung dari mulut 
geriba, yaitu dengan membuka sedikit mulut 
geriba lalu meminum langsung darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Minuman " (74), Bab: 
Memecah mulut bejana (23)) 


Penjelasan 

±>XzL \ : Bentuk ifti’aldaii kata khanats, artinya 
pecah. 

: Wadah air terbuat dari kulit. 

$ : Yaitu dibelokkan, maksudnya bukan 
memecahkan dalam arti sebenarnya, juga 
tidak dijauhkan. 


MEMINUM AIR ZAM-ZAM SAMBIL 
BERDIRI 

HADITS KE-1315 

:J15 Ujlt #11 jjl - \T\o 

4ill 41)1 J, «„-j j CwImi 

(f/j «j »1». U <— >lj VI Co : j 

IbnuAbbas % menuturkan, "Aku memberikan 
minum Rasulullah %% dengan air Zamzam. 
Beliau lantas meminumnya sambil berdiri." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Tentang 
zam-zam (76)) 


822 



MAKRUH BERNAPAS DI DALAM 
TEMPAT MINUM 

HADITS KE-1316 

j-* 4i\ Jjlj jvS :jvS ISjJ. - \rn 

5li li! aJLc. AJdl 

Abu Qatadah berkata, "Rasulullah ^ telah 
bersabda: '3ika salah seorang dari kalian 
minum, maka janganlah ia bernapas dalam 
gelas."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Wudhd' , Bab: Larangan 
beristinja' dengan tangan kanan (18)) 

Penjelasan 

Larangan ini untuk pelajaran, dimaksudkan 
sebagai penekanan dalam kebersihan, karena 
mungkin saja orang yang bernafas dalam 
bejana mengeluarkan liur lalu bercampur 
dengan air, sehingga membuat orang yang 
minum merasa jijik, dan mungkin juga uap 
dari dalam lambung mengenai air hingga 
merusaknya. Untuk itu dianjurkan untuk 
menjauhkan bejana dari mulut sebanyak tiga 
kali disertai dengan bernafas. 


HADITS KE-1317 

: JVl 4&1 j? J£\ - vrw 

5' ffrjj jf gj Tj* 

5? jJlIj aJlc- iui ^iJl 


Hadits Anas dari Tsumamah bin Abdullah 
berkata bahwa Anas biasa bernapas dalam 
tempat air minum sebanyak dua atau tiga 
kali, dan dia mengira bahwa Nabi ^ juga 
bernapas tiga kali (ketika minum)) 5 
(HR. Bukhari, Kitab: " Minumarf’ (74), Bab: 
Minum sambil bernafas dua atau tiga kali (26)) 

- Penjelasan 

tX u-^ & : Maksudnya saat minum 

air dari bejana dengan menjauhkan bejana 
dari mulut lalu bernafas di luar bejana, tidak 
bernafas di dalam bejana, karena mungkin 
saja ada liur jatuh ke dalam air sehingga 
orang yang minum merasa jijik. 


SUNAH MENGEDARKAN MINUMAN 
DARI ARAH KANAN 

HADITS KE-1318 

u\Si : jii «il c. c$ej jif - vrv a 

.-r"* s - " f' i' i * o > 

(OiAA Ujli |<ii » luj aILc. AjJl AjJl {}j^j 

5 { ya AJUJg jla «ISJ #L£i a) \Jm1x 3 «jJL«jU\I 
_^S=u j>\j a:. K c- ll «Ift U ^0 
JIS £^3 lili .AjlJ ^1^13 

: jl! ju _^=u jjl lift 

lj$3 H,* 

CiYyt «AJU 

(^j i— i_j\j t :ijil ®\ :j 4 

Anas $& berkata, "Rasulullah datang 
bertamu di rumah kami dan beliau meminta 
minum. Maka, kami siapkan susu dari hasil 

5 Merenggangkan mulut dari gelas kemudian bernafas di 
luar gelas, tidak di dalam gelas. 


823 



perasan kambing yang dicampur dengan air 
dari sumur dan kami suguhkan kepada beliau. 
Saat itu, Abu Bakar duduk di samping kiri 
beliau sedangkan Umar di hadapan beliau. 
Selain itu, ada seorang Arab Badui di sebelah 
kanan beliau. Ketika beliau sudah selesai 
minum, Umar berkata, 'Ini ada Abu Bakar, 
(berikanlah kepadanya))' Namun, beliau 
memberikan susu itu kepada orang Badui tadi 
karena yang berhak atas gilirannya, seraya 
bersabda, 'Ke sebelah kanan dan ke kanan. 
Ketahuilah, dahulukan yang kanan.'" 

Anas menambahkan, "Ini adalah sunah, ini 
adalah sunah." Diucapkannya tiga kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Had/ah" (51), Bab: 
Meminta minum (26)) 

Penjelasan 

: Yaitu bercampur dengan susu. : 
Berhadapan dengannya. 

: Yaitu didahulukan, atau kata ini 
beri’rab rafa’ karena fi’il yang dibuang, 
perkiraannya; (UJ, kata kedua ini 

menegaskan yang pertama, ijUiS, fi’il 
amar dari kata yumn, ini namanya ta’kid 
setelah ta’kid. 

: Maksudnya dimulai dari yang berada di 
kanan. 


HAD1TS KE-1319 

wXjum - VTM 

<aL« CjjJjA gJuu jju/j fgUl Q\ 

Ojllo {jC’ 

: jvS ?£CJ£ii Alk&i o' J, 5^' f'te- 'S '-A& 

*Aii\ 'i J ij*} cJS' \j» 

oljjoUt&lj 

(i_>^iJI (j cjU \ r.ULAtj t r 


Sahal bin Sa'ad m berkata, "Suatu ketika 
Nabi disodori segelas minuman lalu beliau 
meminumnya. Saat itu, di samping kanan 
beliau ada seorang anak kecil yang paling 
muda di antara kaum yang hadir, sedangkan 
para orang tua ada di sebelah kiri beliau. 
Beliau berkata, 'Wahai anak kecil, apakah 
kamu mengizinkan aku untuk memberi 
minuman ini kepada para orang tua?' Anak 
kecil itu berkata, 'Aku tidak akan membiarkan 
seorang pun mendahuluiku mendapatkan 
keutamaan darimu, wahai Rasulullah/ Maka 
beliau pun memberikan kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman dan Mengairi 
Tanaman" (42), Bab: Tentang minuman (1)) 


MENJILAT SISA MAKANAN YANG 
MENEMPEL DI JARI 

HADITS KE-1320 

aILp tii\ fae> 5' ^5' ^4^- -Wf* 

sJO S'! |Li=>jL>-i jl* I lil : J\5 pSnj 

l^A*b jl VjaaL 

(JjJliIIj (jl [^OAJ 

Ibnu Abbas berkata. Nabi $3 bersabda: "Dika 
salah seorang dari kalian makan janganlah ia 
mengelap tangannya hingga ia menjilatinya 
atau menyodorkannya kepada orang lain." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Makanan " (74), Bab: 
Menjilat jari sebelum diusap dengan sapu 
tangan (52)) 

Penjelasan 

: Menjilatinya. 

US-J4 : Atau orang lain yang menjilatinya yang 
tidak merasa jijik dengan hal itu, seperti istri, 


824 



anak, dan pembantu, atau seperti murid yang 
meyakini berkah guru, karena tidak diketahui 
berkah terletak di bagian yang mana. 


BILA TAMU MENGAJAK ORANG LAIN 
YANG TIDAK DIUNDANG OLEH TUAN 
RUMAH 

HADITS KE-1321 

02 £)1 -VfTl 

:otoaS JUS mmi UI jjisu 

jcol jl Jujl ( jt£=u Ulils (j 

jl9 »4**»«^ 4 «JlC> 4lll ^jJl 

i\Jx£ «^JblEjki < ^jil 4^>j 

15 lift 5J :j jilj aILc. ^Sll JUS » jfj 

,3! eJLi» jij ud jiU al 5i\S jl cJUi jis t\I*J 
dj co 31 ai Jj <S/ :Jlil £fj 
fUJli j JJ Uu»li rt : <i 

GW-U 

Abu Mas'ud berkata, "Ada seorang Anshar 
yang biasa dipanggil dengan nama Abu 
Syu'aib datang dan berkata kepada seorang 
pembantunya yang tukang jagal, 'Buatkan 
aku makanan untuk lima orang, karena aku 
ingin mengundang Nabi sebagai tamu 
kelimaku. Aku melihat rasa lapar dari raut 
muka beliau.' la pun mengundang mereka. 
Ternyata, ketika mereka menghadiri 
undangan tersebut, datanglah seorang lagi 
bersama mereka. Nabi $5 lantas berkata, 
'Orang ini mengikuti kami, jika engkau mau 
mengizinkan maka izinkanlah, dan jika 
engkau ingin agar dia pulang maka ia akan 


pulang.' Abu Syu'aib pun berkata, 'Ya, aku 
telah mengizinkannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jua/ Beir (34), Bab: 
Penjelasan tentang penjual danging dan 
penjagal ( 21 )) 

Penjelasan 

: Tukang jagal. Hadits ini menunjukkan, 
siapa yang datang dalam jamuan makan 
tanpa diundang, pihak yang mengundang 
berhak melarang orang tersebut untuk 
makan, selanjutnya jika ia masuk tanpa izin, 
pihak yang mengundang boleh mengusirnya. 
Hanya saja, orang yang sejak awal ingin 
menghadiri undangan jamuan makan 
meski tanpa diundang, ia tidak dilarang, 
karena seseorang yang mengikuti Nabi Sg 
untuk menghadiri jamuan makan tersebut 
kemungkinan pihak yang mengundang 
mengizinkan, dan orang yang datang tanpa 
diundang memakan makanan haram. 


HADITS KE- 1322 

: JVl H &\ doo£* -\m 

jJu '*J 41)1 JjJoU y&~ 

Jft :cJlA 3 (JJy 3 ' (Jl tljaX& U CL?" 

41)1 41)1 cofj jljue 

Ul^>- (^1 lljooJii U a ?* fLj aJLg. 

bJj 4*i 

^ (J: 1^3 Jl jU-sJl ciA£j 

^Jl£> 41)1 41)1 (jl CvjJj js-J 

41)1 41)1 Sl :cJUl < jJuy 

U :cJl43 SAJjjLmS 4ii^O 4 aa ja-L-iy A^Lc- 

Ic-Utf LpiUj «U 41)1 


825 



•JgUl 0*03 (&JL» yuj Col J \j£& 5^ 

5J jiS3-i jii U : jiii jillj aIIe &11 jJ 

jj-j JUi |l£=u }Ub «Ijj— i j3 1JU» 

Sj fJsaZAj jJjo Sf :jkl«ij ^Jlft 4JJl 4)1 
Jj-uj *J-*?*3 (J^- |L^=J^gtfr jjJtf- 

CJt> J^- Juli)! j»jJij jjuj 4lc. 4)1 4A)1 

(J^3l cJbLd ji :cJJb <3 jj JJb :cJUl J^l 
j»J iljUj 4i l 3^- 3 ‘1^?^ *) cJ>-y>lI .cJi 
5jjl> £il :<J\s j*J «iJjljj lliij (J1 Jui 
S/J j>? c£^!j ‘yj* 

8 Jf>- \jtf\ J-flJ 4jjU mflli LJlJl Jjjhj 
(3|_J *£&. IaIUjJ (3jj tljS^’lj 

jAlSpJ 

u^j ijjcjLl Jjjc- 1— >U .'tSjUH <—>bS" 'H : j a»-^1) 

(vb^> 

3abir bin Abdullah berkata, 'Tatkala 
penggalian parit pertahanan Khandaq 
sedang dilaksanakan, aku melihat Rasulullah 
H dalam keadaan lapar. Karena itu, aku 
pulang menemui istriku dan bertanya, 
'Apakah engkau mempunyai makanan? Aku 
melihat Rasulullah $£ sedang lapar.' 

Maka, dikeluarkannya suatu karung. Di 
dalamnya terdapat satu sha' (segantang) 
gandum. Di samping itu, kami mempunyai 
seekor anak kambing. Maka aku sembelih 
kambing itu, sedangkan istriku membuat 
adonan tepung. Ketika aku selesai 
mengerjakan pekerjaanku, aku lalu 
memotong kecil-kecil daging kambing 
tersebut dan aku masukkan ke dalam periuk. 
Setelah itu, aku pergi menemui Rasulullah 
sg. Sebelum berangkat, istriku berpesan. 


Tanganlah kamu mempermalukan aku di 
hadapan Rasulullah dan para shahabat 
beliau.' 

Aku langsung menemui dan membisiki 
beliau, 'Wahai Rasulullah, aku menyembelih 
seekor anak kambing milikku dan istriku telah 
membuat adonan segantang gandum yang 
kami miliki. Karena itu, sudilah kiranya engkau 
datang bersama-sama dengan beberapa 
orang shahabat.' 

Tiba-tiba Rasulullah £g berteriak, 'Hai para 
penggali Khandaq! Dabir telah membuat 
hidangan untuk kalian semua. Marilah kita 
makan bersama-sama!' Rasulullah |g lalu 
berkata kepadaku, Tangan kamu menurunkan 
periukmu dan janganlah kamu memasak 
adonan rotimu sebelum aku datang.' 

Setelah itu aku bergegas pulang. Tidak lama 
kemudian, Rasulullah datang mendahului para 
shahabat. Ketika aku temui istriku, dia berkata, 
'Bagaimana kau ini! Bagaimana kau ini!' 
Tapi, aku telah melakukan apa yang engkau 
pesankan kepadaku/ jawabku membela diri. 
Mu pun mengeluarkan adonan roti kami, 
kemudian Nabi meludahi adonan itu untuk 
memberi keberkahan. Setelah itu beliau 
menuju periuk (tempat memasak kambing) 
dan beliau meludahi serta mendoakan 
keberkahan kepadanya. Sesudah itu beliau 
berkata kepada istriku, 'Panggillah tukang 
roti untuk membantumu memasak. Nanti 
isikan gulai ke mangkok langsung dari kuali 
dan sekali-kali jangan kamu menurunkan 
periukmu.' 

Kala itu para shahabat yang datang 
semuanya berjumlah seribu orang. Demi 
Allah, semuanya turut makan dan setelah itu 
mereka pergi. Akan tetapi, periuk kami masih 
tetap penuh berisi seperti semula. Begitu juga 
dengan adonan rotinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (74), Bab: 
Perang Khandak (29)) 


826 



Penjelasan — 

: Perut mengkerut karena lapar. 

: Yaitu aku pulang. 

: Bentuk tashghir dari kata bahimah, 
yaitu anak kambing. 

: Kambing dajin adalah kambing yang 
dipelihara di dalam rumah dan tidak keluar ke 
padang rerumputan. Makna ini berasal dari 
kata dajn yang berarti bertahan di tempat. 
Kata ini tidak diberi ta' karena sudah menjadi 
kata bagi kambing dan bukan sebagai kata 
sifat lagi. 

j\$ ji : Istrinya selesai membuat 

adonan gandum saat ia usai menyembelih 
kambing. 

: Aku kembali. 

yuj : Beberapa lelaki dengan jumlah di 
bawah sepuluh. 

: Makanan untuk suguhan orang-orang 
yang diundang, atau makanan secara mutlak, 
kata ini berasal dari bahasa Persia. 

$U : Kata permintaan mengandung 
anjuran, maksudnya, marilah segera, 
fjjb : Seperti kata nashara yanshuru, 
mengikuti bab qafala, artinya berjalan di 
muka. Allah berfirman, “Ia berjalan di 
muka kaumnya di hari kiamat." (HOd: 98). 
<2Lj ilL : Yaitu semoga Allah memperlakanmu 
begini dan begitu, memperlakukanmu begini 
dan begitu. 

: Disebutkan dalam Al-Qamus, bushaq 
adalah air mulut saat keluar dari mulut 
(ludah), sementara jika tetap berada di mulut, 
namanya riq (liur). 

: Mendoakan semoga adonannya 

diberkahi. 

p : Menuju. 

tj-jjlj : Siduklah, gayung disebut miqdahah, 
opl jyij : Menciduk kuah. £ U? : Yaitu 

tidak sedikit pun berkurang. l> pada kata \S 


adalah kata menyeluruh. Ini benar karena kaf 
masuk ke dalam rangkaian kata. 


HADITS KE- 1323 

4»JJS jjl J\d :j\5 tiUU ( j£\ -Nffr 
4lll 41)1 :^*X**i 

Ajjjt J 4 I t£^l 4tk Ulai> pS>j AJlC. 
IjJAmi U^l^dl cJ13 -.'y* 

41I0 p c-iii A4J fyj; ju 

OJLa-^3 (4j CwAJJ : JIS 4*X& 4))1 41)1 

4x»j A?imJ 1 ££ jJuuj 4*1& 41)1 41)1 J>j 

4J)1 41)1 ci<JU»i cUii «(^lill 

:j\S .^au :cJu3 ?£5*i£ Jjl 4 J 1 & 

41)1 41)1 j£ij jlil .jL*j :cJLa3 

Cjj&lj JJJajll .IjijS : AjU jJUjj 4JL£> 

jj! (Jlil UI cJb- (LjjjjI (jo 

aJlc. 41)1 41)1 *U> Jl 5 «^Ju^l U 

41)1 :cJUa U Uj 'cs> ,j*iuJU jLUuj 

Jlj— 4^iXU jjl >ls jJlc.1 

41)1 41)1 41)1 

41)1 JU9 4aa 4£*sUb «cLt 41)1 

llS-CC- 1»« (jkJuf ^1 U ^wUb 41)1 

41)1 41)1 4J JJali «.jjJLl dJjjo Coli 

4£Oli 4^£> gL ^1 O f S i C ’j (CoLd jfaLrfj 4-J-C- 

t\ii U 4*5 <JL«y 4 JL& 41)1 41)1 Jll |0-> 


827 



5^ •»/^*j (^jjl : jvl ju l^a-JSi Jj^ 

O-AjI :j\i jaJ cl^>^9> p JjjuA l^'ll ^3 
P i \& , j>' j*J \$*-p ll |LjJ 5$^® •!/&*} 
fj% ‘5*5^3 fj* j^5 ioSl :J15 

J S^JI oU^lc ljIj fo :<_jUll t_>bS" 'U : j *»->»-') 

<f»-* 

Anas bin Malik mengisahkan, "Abu Thalhah 
berkata kepada Ummu Sulaim, 'Aku 
mendengar suara Rasulullah sangat lemah 
yang aku mengerti bahwa itu tanda bahwa 
beliau sedang lapar. Apakah kamu memiliki 
sesuatu?* Ummu Sulaim menjawab, 'Ya, ada.' 
Maka, Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa 
potong roti dari gandum, dan ia keluarkan 
selembar kerudungnya yang sebagian sisinya 
digunakan untuk membungkus roti. Kemudian 
dia meletakkan bungkusan itu di bawah 
tanganku dan dilingkarkannya bagian tepi 
yang lain dari kerudungnya kepadaku. Dia 
lalu memintaku menemui Rasulullah jgjj." 

Anas bin Malik melanjutkan kisahnya, "Maka, 
kubawa pergi roti tersebut dan kudapati 
Rasulullah sedang berada di masjid 
bersama beberapa orang. Aku berdiri di 
hadapan mereka dan Rasulullah bertanya 
kepadaku, 'Apakah kamu diutus oleh Abu 
Thalhah?' 'Ya/ jawabku. 

Beliau bertanya lagi, 'Maksudnya membawa 
makanan?' 'Ya/ jawabku lagi. Rasulullah 
lalu bersabda, 'Siapa yang mau bersamanya, 
berdirilah/ Beliau pun berangkat dan aku 
juga berangkat bersama mereka menuju 
kediaman Abu Thalhah. Lalu aku mengabari 
Abu Thalhah. Abu Thalhah berkata, 'Wahai 
Ummu Sulaim, Rasulullah telah datang 


dengan rombongan sedangkan kita tidak 
memiliki apa-apa untuk dapat memberi 
mereka makan/ Ummu Sulaim berkata, 'Allah 
dan Rasul-Nya yang lebih tahu/ 

Maka Abu Thalhah beranjak menemui 
Rasulullah dan beliau menyambutnya, 
lalu Abu Thalhah masuk bersama beliau. 
Rasulullah jg bersabda, 'Bawalah kemari apa 
yang ada padamu, wahai Ummu Sulaim/ 
Maka, Ummu Sulaim membawa roti lalu 
beliau memerintahkan agar menghancurkan 
roti tersebut. Ummu Sulaim pun meremas- 
remas roti tersebut sehingga menjadi 
potongan-potongan kecil dan membuatnya 
menjadi lauk makanan. 

Kemudian Rasulullah mengucapkan 
kalimat sebagaimana Allah menghendakinya 
untuk diucapkan lalu bersabda, 'Berilah izin 
masuk untuk sepuluh orang/ Maka mereka 
diizinkan masuk dan makan hingga kenyang 
lalu keluar. Kemudian beliau bersabda lagi, 
'Berilah izin masuk untuk sepuluh orang/ 
Maka mereka diizinkan masuk lalu mereka 
menyantap hidangan itu hingga kenyang 
dan keluar. Kemudian beliau bersabda lagi, 
'Berilah izin masuk untuk sepuluh orang/ 
Maka rombongan itu makan semuanya 
hingga kenyang. Saat itu jumlah rombongan 
sebanyak 70 atau 80 orang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

»jl£ : Pakaian untuk menutupi kepala wanita, 
jamaknya khumur, sama seperti kitab dan 
kutub. 

iiiS : Menyembunyikannya. 

: Melilitkan (kerudung) padaku, 
i-ai* : Dengan sebagian kerudung dikepalaku, 
seperti kata *Jj Jz fcuai yang artinya ia 
membalutkan surban di kepalanya. 
jL+iJiS : Secukupnya untuk mereka. 


828 



jllct Sijij 3 Siil : Maksudnya ukuran makanan 
tersebut, karena beliau lebih mengetahui 
maslahat. Andai beliau tidak mengetahui 
maslahat, tentu tidak melakukan hal tersebut. 

i : Kemarilah. 

&£ : Wadah mentega. 

&& : aku menjadikannya lauk. 
s>£*! : Agar tidak menyulitkan mereka, 

karena wadah tempat makanan tidak memuat 
untuk lebih dari sepuluh orang kecuali 
dengan berdesakan dan berebutan yang tentu 
akan membahayakan mereka karena posisi 
makanan yang jauh dari jangkauan mereka, 
ij&v» : Memakan roti yang diberi mentega. 


BOLEHNYA MAKAN KUAH SAYUR, LABU, 
DAN MENGUTAMAKAN TAMU DALAM 
HIDANGAN 

HADITS KE- 1324 

: jll lift 4&1 (sej tiUU -\m 

£5*k**y 4.J.C- AUl Aill \co UaCp» 

£* Owijj ^1 jld j,sC^o j»UlaJ 

|Ju *)J 4jjl 4jjl {J 

<U)1 41)1 OyLS 

4Ai\ J^> «Lj5j *1 ? I5jij 

|Ul :Jli .iaJaiJl {y* JljjJl jjllj 

Jiiji 0^ *lf^l Jjl 

(J»Ui4 jTi «_Aj t* 'f 1 <?>»•') 

Anas bin Malik m berkata, "Ada seorang 
tukang jahit yang mengundang makan 
Rasulullah dengan makanan yang 
dibuatnya sendiri." Anas bin Malik berkata, 


"Maka, aku ikut pergi bersama beliau 
menghadiri undangan jamuan makan 
tersebut. Lalu disuguhkan roti, sup dubba ‘ i , 
dan qadicP kepada Rasulullah ^jj. Aku melihat 
Nabi mencari-cari dubba' tersebut dari pinggir- 
pinggir baskom. Beliau berkata, "Sejak hari itu 
aku selalu suka dengan dubba'.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beir (34), Bab: 
Penjelasan tentang tukang jahit (30)) 


MEMAKAN MENTIMUN DENGAN KURMA 

HADITS KE- 1325 

t-JU» y & 4&I a*c- -ypfo 

5^1 cjf; : J15 H 

(4iaJU U, n vlsT Y- :<j -L?->t) 

Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib ® berkata, 
"Aku melihat Nabi jg makan buah kurma 
segar dengan qitsa' (semacam mentimun))" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Rutab (kurma segar) dan mentimun (39)) 

Penjelasan 

II : Buah kurma ketika mulai matang 
sebelum kering, bentuk tunggalnya ruthbah. 
«biji : mentimun, bentuk tunggalnya 

qitsa'ah, sebagian orang menyebut kata 
ini untuk sayuran semacam mentimun. 
Nabi s£| menyatukan kedua jenis makanan 
ini agar seimbang, karena keduanya 
saling memperbaiki satu sama lain 
dan menghilangkan sebagian besar 
efek sampingnya, karena mentimun 
meredakan influenza, menggerakkan 
tenaga, menghilangkan radang lambung 

6 Labu. 

7 Daging yang dipotong memanjang. 


829 



dan tidak cepat rusak, sementara kurma 
muda memperkuat lambung dingin, namun 
menyebabkan influenza, cepat membusuk, 
mengotori darah dan membuat pening 
kepala. Untuk itu beliau melawan sesuatu 
yang dingin dengan kebalikannya, karena 
ketika memakan mentimun disertai makanan 
lain yang memperbaiki efek sampingnya 
seperti kurma muda, anggur kering, atau 
madu, makanan pendamping ini akan 
membuat mentimun seimbang, sehingga 
campuran makanan ini menggemukkan dan 
menyuburkan badan. 


LARANGAN MAKAN DUA BUTIR KURMA 
SEKALIGUS DALAM PERJAMUAN MAKAN, 
KECUALI ATAS IZIN TUAN RUMAH 

HAD1TS KE-1326 

il? i* 'H 'J**- gji -vrn 

Jjm joju 3 

j*i 'J** &jjd 

^As- 4jj\ 4jjl :J jji*3 Uj 

•&f j&o* i? % ^ 

>»■^1 OLj} cpt 'M SjJihU 

Hadits Ibnu Umar dari Dabalah meriwayatkan, 
"Kami pernah tinggal di Madinah bersama 
orang-orang dari penduduk lraq selama 
setahun. Ibnu Az-Zubair memberi kami rezeki 
berupa kurma. Suatu hari Ibnu Umar © 
berjalan melewati kami lalu dia berkata, 
'Sesungguhnya Rasulullah ^ melarang 
qirarf, kecuali bila seseorang dari kalian 
meminta izin kepada saudaranya.'" 


8 Yaitu memakan dua kurma sekaligus. Hal ini dilarang 


(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman-Kezaliman " 
(46), Bab: Apabila seseorang telah mengizinkan 
sesuatu kepada yang lain maka boleh (1 4)) 

Penjelasan - 

'm . : Kemarau. 

: Memberi kami makan. 

: An-Nawawi menjelaskan, seperti inilah 
yang disebutkan dalam ushul, padahal yang 
dikenal menurut bahasa adalah qiran. Ibnu 
Atsir menyatakan, seperti disebutkan dalam 
hadits; Nabi sg§ melarang qiran. Riwayat lain 
menyebut iqran. Yang pertama lebih shahih. 
Maksudnya, menyatukan dua kurma dalam 
sekali makan. Adanya Nabi fg§ melarang cara 
makan seperti ini, karena cara seperti ini rakus 
dan merendahkan teman, atau merugikan 
teman. Yang lain menyatakan, cara makan 
seperti ini dilarang karena kebutuhan hidup 
yang tinggi sementara persediaan makanan 
hanya sedikit Meski demikian, mereka 
tetap membantu orang lain. Saat berkumpul 
makan, mereka lebih mendahulukan satu 
sama lain. Mungkin saja di antara mereka ada 
yang sangat lapar dan langsung makan dua 
kurma sekali makan, atau memakan dengan 
suapan banyak. Untuk itu Nabi menuntun 

mereka untuk meminta izin makan seperti itu 
agar yang lain merasa rela. Demikian dinukil 
dari An-Nihdyah. 


KEISTIMEWAAN KURMA MADINAH 

HADITS KE-1327 

Caw : j\S :4JLfr 4jjl Jjuu do-^>-\r?V 

Aj : jjjb jLLtfj 4JJI 4JJ| 

S/J ol 'ja3 


karena menunjukkan kerakusan. 


830 



i_j\j of obS" \H :<j ijjlyiJI 

O^JJ 

Sa'd m berkata/'Saya mendengar Rasulullah 
M bersabda: 'Barang siapa pada pagi hari 
makan tujuh butir kurma Ajwah maka tidak 
akan membahayakan terhadap dirinya, baik 
itu racun maupun sihir pada hari itu.'" 9 
(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), Bab: 
Berobat dengan kurma ajwa bagi yang 
terkena sihir (52)) 

Penjelasan 

: Makna asli shabuh dan ishtithbah 
adalah minum pada pagi hari, kemudian 
kata ini digunakan untuk makan, maksudnya 
makan pada pagi hari (sarapan). 
iyt£. : 'Athaf bayan atau sifat. Ajwah adalah 
kurma kualitas baik. An-Nawawi menjelaskan, 
hadits ini menunjukkan kelebihan kurma 
Madinah, keutamaan makan kurma Ajwah 
sebanyak tujuh biji pada pagi hari, kurma Ajwa 
Madinah secara khusus disebut, dimakan 
sebanyak tujuh biji, ini semua termasuk hal- 
hal yang diketahui Nabi aH, namun kita tidak 
mengetahui hikmahnya. Untuk itu, hal-hal 
seperti ini wajib diimani, diyakini keutamaan 
dan hikmahnya. Ini sama seperti bilangan 
rakaat, nishab zakat, dan lainnya. 


9 Dalam hadits ini terdapat keutamaan tamr (kurma) Madinah, 
khususnya tamr Ajwal, keutamaan sarapan dengan memakan 
tujuh buah tamr serta pengkhususan tamr Ajwa dari yang 
lain. Bilangan tujuh termasuk perkara yang beliau ketahui, 
namun kita tidak tahu hikmahnya. Kita wajib mengimaninya 
serta meyakini keutamaan dan hikmah yang terkandung 
di dalamnya. Bilangan tuiuh seperti halnya jumlah rekaat 
shalat, nisab zakat, dan selainnya. 


KEISTIMEWAAN CENDAWAN UNTUK 
MENGOBATI SAKIT MATA 

HADITS KE-1328 

: ilft Aibi (jOj 

alai C jl a Jl& 4JJI ( Alil ijld 

<Jji l :• jiJI V' ‘■jj— a*-ll ’V* 

((^jJu-llj Ujjl j j»Li)l Uiity :JUj 

Sa'id bin Zaid m berkata, "Rasulullah jg 
bersabda: ' Al-Kam'ah (cendawan) adalah 
sejenis manna (sejenis makanan yang 
diturunkan Allah kepada Bani Israil)) Airnya 
mengandung obat bagi penyakit mata.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (74), Surat: Al- 
Baqarah (3) Bab: Firman-Nya Ta'ala: "Dan 
Kami naungi kamu dengan awan, dan 
Kami turunkan kepadamu "manna" dan 
"salwa""( 26)) 

Penjelasan 

&3l : Bentuk tunggalnya tidak mengikuti 

qiyas, ini termasuk kata-kata unik yang 
jarang ditemukan. Kumm (cendawan) adalah 
tanaman yang juga disebut syahmul ardh 
(lemak tanah), muncul pada musim semi di 
tanah. Tanaman ini berbentuk bulat seperti 
tanaman taro tanpa batang dan tanpa akar, 
warnanya cenderung seperti warna debu. 

: Disamakan seperti manna yang 
pernah diturunkan kepada Bani Israil, karena 
didapatkan tanpa perlu bersusah payah dan 
tidak perlu dicari. Cendawan didapatkan 
tanpa perlu bersusah payah, tidak ditanam, 
tidak disiram, atau usaha apapun lainnya. 

hii, lijUj : Imam An-Nawawi rhu. 
menuturkan dalam Syarh Shahih Muslim; 
ada yang menyatakan; airnya seperti air 
biasa yang tidak dicampur dengan bahan 


831 



lain. Yang lain menyatakan; maknanya, air 
cendawan dicampur dengan obat kemudian 
digunakan untuk mengobati mata. Pendapat 
lain menyatakan; jika suhu dingin mata 
mengandung unsur panas, saat itu air 
cendawan tanpa dicampur bahan lain, bisa 
dijadikan obat, sementara jika kondisi mata 
tidak seperti itu, air cendawan dicampur 
dengan bahan lain. Yang benar, air cendawan 
murni tanpa campuran bahan lain adalah 
obat mata secara mutlak. Airnya diperas 
kemudian dijadikan obat mata. Saya (An- 
Nawawi) dan lainnya mengetahui di zaman 
kami orang kehilangan penglihatan secara 
hakiki menggunakan air cendawan mumi 
sebagai calak mata, ia sembuh dan bisa 
melihat kembali. Ia adalah syaikh Adil Aiman 
Kamal bin Abdullah Ad-Dimasyqi, orang 
saleh dan perawi hadits, ia menggunakan air 
cendawan karena meyakini hadits ini dan 
mengais berkahnya. Wallahu a’lam. ( Syarh 
An-Nawawi ‘ala Muslim) 


KEISTIMEWAAN BUAH ARAK HITAM 

HADITS KE-1329 

\S? : jvl li 4 A 11 'U* -VTW 

jjLafj <U)I 4jlll 
|i AJlA 4A)l 1^*0 4jjl J Olj 
j/jj ciS* 1 :lpl5 14£l ilA 

Ul&j ASj % Q jAj : jV5 

^ i-jbS” T* LSjUiJI 4 a^>-l) 

(r* 


Dabir bin Abdullah m berkata, "Kami pernah 
bersama Rasulullah memetik akar pohon 
(al-arak, biasanya untuk siwak) dan saat 


itu Rasulullah bersabda, 'Petiklah yang 
berwarna hitam karena ia yang paling baik/ 
Mereka bertanya, 'Apakah Anda dahulu 
menggembala kambing?* Beliau menjawab. 
Tidak ada satu nabi pun yang tidak pernah 
menggembala kambing.'" 

HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi’ (60), Bab: 
Mereka menyembah patung-patung mereka 
(29)) 

Penjelasan 

: Buah pohon Arok yang sudah matang. 


MEMULIAKAN DAN MENGUTAMAKAN 
KEPENTINGAN TAMU 

HADITS KE-1330 

yJ>-j 5' ££ J) ioji- - vnr* 

jl lioui jjuy 44^ J* 9 J' 

4JJ1 4A)l JLt3 «pL*)! *!ll U 

J Sfj jul ?lli Jl jjiiv j* :j Junj 

:jlil J' AJ .UI £ 

rcJISj ^Jl£> At)l \*£> (J -ij 

«dUUtJ» : Jul Oj3 Sll UjJLfr U 

BI <iJULl^ 

il^jl isSjjj ItpsUl» oC^s 

tAjUjsli A^f-I^ul l§3tS cJ*\I ju 
lili (jojlS UCj (3^5^ G U*3l 

:JUj 4)1 4)1 Jl 

4)1 jjill USCJlii aJlJJI 4)1 

^ 51? j5j ^4-i^l jf Ojjdjjj) 

(^)j9cXa4I tiWjU tjjj; 


832 



(i-oLai- f# 0^ jlj (-4-45' JP 

Abu Hurairah m mengisahkan bahwa ada 
seorang lelaki datang kepada Nabi $£ lalu 
beliau datangi istri-istri beliau. Para istri 
beliau berkata, "Kami tidak punya apa- 
apa selain air." Maka kemudian Rasulullah 
berkata kepada orang banyak, "Siapakah 
yang mau mengajak atau menjamu orang 
ini?" Maka seorang laki-laki dari Anshar 
berkata, "Aku." Sahabat Anshar itu pulang 
bersama laki-laki tadi, dan menemui istrinya 
lalu berkata, "Muliakanlah tamu Rasulullah 
ini." Istrinya berkata, "Kita tidak memiliki 
apa-apa kecuali sepotong roti untuk anakku." 
Shahabat Anshar itu berkata, "Suguhkanlah 
makanan kamu itu lalu matikanlah lampu dan 
. tidurkanlah anakmu." 

Ketika mereka hendak menikmati makan 
malam, istrinya menyuguhkan makanan 
itu lalu mematikan lampu dan menidurkan 
anaknya kemudian dia berdiri seakan hendak 
memperbaiki lampunya, lalu dimatikannya 
kembali. Suami-istri itu hanya menggerak- 
gerakkan mulutnya (seperti mengunyah 
sesuatu) seolah keduanya ikut menikmati 
hidangan. Kemudian keduanya tidur dalam 
keadaan lapar karena tidak makan malam. 
Ketika pagi harinya, pasangan suami istri itu 
menemui Rasulullah. Maka beliau bersabda, 
"Malam ini Allah tertawa atau terkagum- 
kagum karena perbuatan kalian berdua." 
Kemudian Allah menurunkan ayat (yang 
artinya), "Dan mereka lebih mengutamakan 
orang lain (Muhajirin) daripada diri mereka 
sendiri sekalipun mereka memerlukan apa 
yang mereka berikan itu. Dan siapa yang 
dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah 
orang-orang yang beruntung" (Al-Hasyn 9) 
(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai" (63), Bab: Mendahulukan 


orang lain daripada diri sendiri walaupun 
dalam keadaan sangat membutuhkan (10)) 

Penjelasan 

jsULi : Untuk meminta mereka memberi 
jamuan makan pada tamu tersebut. 

'/? : Nyalakan lampumu. 

1 : Aku menyalakannya. 

: Menidurkan anak-anaknya 

tanpa makan. 

: Tanpa makan malam. 

(y» jf iillll iul : Tawa dan 
kagum yang dinisbatkan kepada Allah adalah 
penisbatan majazi, maksudnya rida terhadap 
tindakan kalian berdua. 

: Lapar dan lemah, makna asal kata ini 
fakir dan memerlukan sesuatu. 

: Sifat kikir disandarkan kepada jiwa 
karena sifat ini merupakan tabiat yang ada 
di dalamnya. Kikir adalah sifat tercela dan 
sifat ini merupakan watak jiwa, sementara 
pelit adalah menahan diri. Pelit lebih umum, 
karena kadang sifat pelit tidak disertai kikir, 
namun tidak sebaliknya. Makna hadits; 
siapa yang mengalahkan perintah jiwa dan 
menentang hawa nafsu berkat pertolongan 
dan taufik Allah Azza wa Jalla. 

: Mendapatkan apa yang mereka 
inginkan. 


HADITS KE-1331 

■A.fcfi’ — VflPN 

:jkl Zij a Ju £> 4JJl 

CfF* 5iA jt & \\* 

pJo J itfb %jl* j» Js-j p 


833 



V**j ‘(^^3 4«JLfe 4Ml Jlii 

Sli aIj .^J Jj »S/ :j\3 ib» fl :jli jl 

jJuy A™ ^gili jilj cJ«mA9 

5 ^i iluiij o^S^i 4 vs Ai $ ^ 6 ? £&ii 

#_}>■ aJ |#A—y A-jlfr 4JJ| JJ 

Uj\£ 5^ Olj ‘®^1 VSlE&! ISaImi 5? jl tl^Uu 
U**i»i Oj*^^ JCaLid IfLj J*StS tijt*£« 
Jll Uj jl jUiJl ^ eUJu^t» ^lijLkill cJjiii 
O'* *jai>l JjJ t_Aj CA :Sj>l uikS” »> :j tSjUtJl A^i-t) 
(0sS>l> 

Abdurrahman bin Abu Bakar ® berkata, "Kami 
pernah bersama Nabi sSgj (dalam perjalanan) 
berjumlah 130 orang. Beliau berkata, 'Apakah 
di antara kalian ada yang memiliki makanan? 1 
Maka jika ada sebanyak satu sha' makanan 
atau sejenisnya, dibuatlah adonan. Kemudian 
datang seorang musyrik yang berambut 
panjang, namun agak semrawut membawa 
kambing yang digiringnya. 

Nabi |jg berkata, 'Apakah kambing ini untuk 
dijual atau untuk dihadiahkan?' (atau beliau 
berkata dengan redaksi, 'Atau dihibahkan?') 
Orang itu menjawab, 'Untuk dijual.' Maka 
beliau membeli seekor darinya. Lalu kambing 
itu dimasak dan Nabi memerintahkan agar 
hatinya dibagi-bagikan. 

Demi Allah, tidak ada dari kami yang 
berjumlah 130 orang melainkan telah diberi 
oleh Nabi $§ potongan jantung dari isi perut 
kambing tersebut. 3ika ada yang hadir di 
situ, pasti diberi, dan jika sedang tidak ada, 
disisakan baginya. Maka dibuat dalam dua 
kuali, lalu mereka makan semuanya dan kami 
merasa kenyang serta masih tersisa dua kuali 
lalu kami bawa di atas unta. Demikian atau 
sebagaimana dikatakan olehnya." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Had/ah" (51), Bab: 
Menerima hadiah dari orang musyrik (38)) 

Penjelasan 

cAiii : Al-Qazzaz menjelaskan, musy’an 
artinya orang yang rambutnya acak-acakan. 
Yang lain menjelaskan, orang yang rambutnya 
panjang sekali dan tidak pernah diminyaki, 
acak-acakan. Ai-Qadhi menjelaskan, 
rambutnya acak-acakan. Dijelaskan dalam 
An-Nih&yah, rambut berserakan dan acak- 
acakan. 

&S : Nashab oleh fi’il muqaddar, yaitu ££ 
atau oleh hal, maksudnya &£ UiiiSi. 
i -J j j Ja» : Kambing tersebut dimasak. 

: Maksudnya hatinya atau organ 
dalam perut, seperti hati dan lainnya. 

Sji. J3 Ji : Memotong potongan daging 
untuknya. 

laVhif liftli, Cit di ■ Memberikan potongan 
daging yang ada. 

: Ta’kid. untuk kata ganti yang ada 
dalam (Ij&l), maksudnya mereka memakan 
makanan yang ada di dua piring besar secara 
bersama-sama. 

SUilA* : Maksudnya makanan sisa. 


HADITS KE-1332 

oi sJ q >\ -\m 

fgi Jl 05 **1 3*^ b<UI \y& iL)l 

J*jj\ eJUfr Cit ’y» : jll pStj aII £■ 4JJI 

05 0i3 CJbjub 

4-Ifr 4&I Jy# JJJajll %\ >■ j£so y 

<45 ‘SywLjo jalioj 

bA ui 515 y* c^o VuIj 


834 



4il j-i ^JJl (jijo Jii» <£*Ji jL3 £U£aJ1 

4)1 £l& Ua JJJ1 £4 ^jlki U Juu jiilj A^lfr 

:cj\l jueiil>! ^ Uj :4 jI^I 4 cJ\I 


Jji» 1^1 :cJ\J U j! : jll <2Ul*& 

U :JUs OW*X$s»lli UI OwAJ.9 :Jl§ l^jld 1 y&jSf JA 

<U)I^ :^JLa 3 IjUJJb *)f *l|i - jlfljj ?' <>Si>cd jrCLfr 

jj5 # H-fe d' U 4)1 $ IjuI iUfifa 
l^jujj JLs» :jll «IfU j» 1 l^LLtfl £4 Gj 

^jil l^jej! jJa.il' iUi Co£ Ia4 jO l OjUtfj 

jul l^U _/5* l jl & ul' <j£ lili jSso 

C$ (J^ $j *Sl :cJli lli U ^ Co-l U 
ife Jrt ol^i i£»}& <iUi JIl lljlj ^” 1 5 S 1 
££x> t^UsuAil ^4 <3ii 5^ : J15j * j£=4 jj! 

&uj llLu 5®j ••**£ c*s***»ti jjuy aJlp 4)1 
£4 y ibS' UjI UjjJid jJ> ,% 5ll » U ft j*jS 

iX f^s fkf 4J' ‘o - ^ f4~? (X 
jis us'ji c5j«^i 14 * 4 1 ^ 1 ^ li 


^ J - — " L-lU t\ la^LoSI C«Ji^* l_jbS” \ :j (JjliiJI 

OSUjm,*» 


Dari Abdurrahman bin Abu Bakar, bahwa para 
Ashhabush Shuffah adalah orang-orang yang 
berasal dari kalangan fakir miskin. Nabi ^ 
bersabda, "Barang siapa memiliki makanan 
cukup untuk dua orang, maka ajaklah orang 
yang ketiga. Jika memiliki makanan untuk 
empat orang hendaklah mengajak orang 
yang kelima atau keenam." Maka Abu 


Bakar datang dengan membawa makanan 
yang cukup untuk tiga orang. Nabi lalu 
datang dengan membawa makanan yang 
cukup untuk sepuluh orang. Abdurrahman 
bin Abu Bakar berkata, "Mereka itu adalah 
aku, bapakku, ibuku,— 'Istriku, dan pelayan 
yang biasa membantu kami dan keluarga 
Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar makan malam 
di sisi Nabi hingga waktu Isya, dan ia 
tetap di sana hingga shalat dilaksanakan. 
Ketika Abu Bakar pulang di waktu yang 
sudah malam, istrinya (ibuku) berkata, 
"Apa yang menghalangimu untuk menjamu 
tamu-tamumu?" Abu Bakar balik bertanya, 
"Mengapa tidak engkau jamu mereka?" 
Istrinya menjawab, "Mereka enggan untuk 
makan hingga engkau kembali, padahal 
mereka sudah ditawari." 

Abdurrahman berkata, "Kemudian aku pergi 
dan bersembunyi." Abu Bakar lantas berkata, 
"Wahai Ghuntsar (kalimat celaan)!" Abu 
Bakar terus saja marah dan mencela (aku)) 
Kemudian ia berkata (kepadatamu-tamunya), 
"Makanlah kalian semua." Kemudian 
tamunya mengatakan, "Selamanya kami 
tidak akan makan. Demi Allah, tidaklah kami 
ambil satu suap kecuali makanan tersebut 
justru bertambah semakin banyak dari yang 
semula." Abdurrahman berkata, "Mereka 
kenyang semua, dan makanan tersebut 
menjadi tiga kali lebih banyak dari yang 
semula. Abu Bakar memandangi makanan 
tersebut tetap utuh bahkan lebih banyak lagi. 
Kemudian ia berkata kepada istrinya, 'Wahai 
saudara perempuan Bani Firas, bagaimana 
ini?' Istrinya menjawab, 'Tak masalah, bahkan 
itu suatu kebahagiaan, ia bertambah tiga kali 
lipatnya.' Abu Bakar kemudian memakannya 
seraya berkata, 'Itu pasti dari setan— yakni 
sumpah yang ia ucapkan.' Kemudian ia 
memakan satu suap lantas membawanya 
ke hadapan Nabi sH. Waktu itu antara kami 
mempunyai perjanjian dengan suatu kaum 
dan masanya pun telah habis. Kemudian 


835 



kami membagi orang-orang menjadi 12 
orang, dan setiap dari mereka diikuti oleh 
beberapa orang— dan Allah yang lebih tahu 
berapa jumlah mereka. Kemudian semuanya 
menyantap makanan tersebut (hingga 
kenyang))" Demikian atau sebagaimana 
yang diceritakan oleh Abdurrahman". 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalaf 
(9), Bab: Mengobrol bersama dengan tamu 
dan keluarga (41)) 

- ---Penjelasan — 

jlij' J*t : Mereka adalah orang-orang fakir 
Muhajirin dan yang tidak memiliki rumah 
untuk dijadikan tempat tinggal, mereka 
berteduh di sebuah tempat di Masjid 
Madinah yang mereka jadikan tempat 
tinggal. Al-Qasthalani menjelaskan, tempat 
yang dijadikan hunian bagi ahlush shuffah 
adalah di belakang Masjid Nabawi, tempat ini 
diberi naungan. 

cJlL : Hendaklah membawa orang 

ketiga di antara para ahlush shuffah. 

}i^} 'g} : Jika ia memiliki makanan 

untuk empat orang, hendaklah mengajak 
orang kelima atau keenam di antara para 
ahlush shuffah, atau yang dimaksud adalah 
jika seseorang memiliki makanan untuk lima 
orang, hendaklah mengajak orang keenam. 

$ : maksudnya Abdurrahman bin Abu 
Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Akulah yang 
berada di rumah.” 

i} >r45 : Maksudnya seorang 

pembantu melayani kami juga keluarga Abu 
Bakar. 

jLfcillc U } : Dengan ya' tambahan untuk 
memantapkan kasrah pada ta'. 

\j*J. jj : Makan sudah disuguhkan kepada 
para tamu, huruf jar-nya dibuang dan fi’il-nya 
disambung, atau termasuk bab pembalikan 
rangkaian kata, seperti kalimat berikut; 


(aku menggiring unta ke tempat 
penampungan air). 

U : Wahai orang bodoh, wahai orang hina, 
wahai orang tercela. 

fjj** : Mendoakan anaknya agar telinga, 
hidung atau bibirnya terputus. 

: Mencaci anaknya karena dikiranya telah 
melalaikan hak para tamu. 

&S* Sl I# : Sebagai hukuman bagi mereka, 
karena tetap menantikan tuan rumah datang, 
tidak cukup hanya dengan anak si tuan 
rumah saja padahal si tuan rumah sudah 
mengizinkan untuk makan, atau kata-kata 
ini adalah khabar, maksudnya kalian tidak 
menikmati makanan pada waktunya. 

'o % : Maksudnya makanan tersebut 
bertambah. 

j * : Yaitu dari bawah suapan. 

U? # 'Si» : Makanan atau piring 
makanan tetap seperti sedia kala, tidak 
berkurang sedikitpun, atau lebih banyak dari 
sebelumnya. 

\j& 15 : Pertanyaan terkait kondisi makanan. 

o»j Sl : Qurratul 'ain adalah ungkapan 
kebahagiaan dan melihat sesuatu yang 
menyenangkan, karena mata merasa tenang 
ketika keinginan tercapai, tidak melirik 
kesana-kemari. Dengan demikian qurrah 
di sini berasal dari kata qarar. Al-Ashma’i 
menjelaskan, Jil artinya semoga Allah 
mendinginkan air matanya, karena air mata 
bahagia dingin sementara air mata kesedihan 
hangat. Sebagian ulama memberikan ulasan 
sebagai berikut, "Penjelasan Al-Ashma’i 
kurang tepat, karena semua air mata hangat. 
Makna kata-kata qurratu ‘ain maksudnya 
adalah kerelaan jiwa.” 

$ : makanan atau piring makanan. 

iSL: : Yaitu kata-katanya, "Demi Allah, aku 

tidak akan memberinya makan selamanya.” 


836 



Setelah itu memakan sesuap untuk 
menghibur hati para tamunya. 

: Perjanjian. 

: Setelah batas waktu berlalu, 
mereka datang ke Madinah. 


KEUTAMAAN MENOLONG (MESKI) 
DENGAN MAKANAN SEDIKIT 

HADITS KE- 1333 

:JVl AjI 4Ait C$?J -YtVr 

f :pSij aIIc. 4JJ1 4ll J \yrij JlS 

&jH\ f&j iba $ 

<-A* " v* t£>U«Jl 4^p-i) 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah $ig 
bersabda, 'Makanan untuk dua orang cukup 
untuk tiga orang, dan makanan untuk tiga 
orang cukup untuk empat orang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Satu makanan cukup untuk dua orang (11)) 


ORANG MUKMIN MAKAN DENGAN SATU 
WADAH (USUS), SEDANGKAN ORANG 
KAFIR MAKAN DENGAN TUJUH WADAH 

HADITS KE-1334 

(3^ ~ Vflfl 

t}ju» \ Cj. JiOuJI jl 5 13 

j J*t V U U A-tSl V- :j «£>M ^->1) 


Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya aku 
telah mendengar Rasulullah bersabda, 
'Seorang mukmin itu makan dengan satu 
usus, sedangkan orang kafir makan dengan 
tujuh usus.'" 10 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Seorang mukmin makan dengan satu usus 
(12)) 

Penjelasan 

j* : Usus, jamaknya am’a', sama seperti 
kata ‘inab dan a’nab. Az-Zamakhsyari 
menjelaskan, alif pada kata ^ berubah dari 
ya', karena bentuk mutsanna kata ini adalah 
Makna hadits; kerelaan orang mukmin 
menerima bagian sedikit dari dunia, dan 
ketamakan orang kafir untuk memperbanyak 
bagian dari dunia. Az-Zamakhsyari 
menjelaskan, yang paling tepat, hadits ini 
mengkhususkan orang mukmin untuk 
sedikit makan dan menjaga diri dari berbagai 
efek buruk kenyang, seperti kerasnya hati, 
hati tertutup, menuruti hawa nafsu hewani, 
dan berbagai macam kerusakan lainnya. Al- 
Qasthalani menjelaskan, firman Allah ass 
berikut menegaskan bahwa banyak makan 
adalah sifat orang kafir, " Dan orang-orang 
yang kafir menikmati kesenangan (dunia) 
dan mereka makan seperti hewan makan; 
dan (kelak) nerakalah tempat tinggal bagi 
mereka.” (Muhammad: 12) Angka tujuh secara 
khusus disebut, menurut salah satu pendapat 
untuk dilebih-lebihkan dan memperbanyak, 
seperti disebutkan dalam firman Allah , 
“ Dan seandainya pohon-pohon di bumi 
menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), 
ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) 
setelah (kering)nya, niscaya tidak akan habis- 
habisnya (dituliskan) kalimat-kalimatAllah” 
(Luqman: 27) Dengan demikian, maksud 

10 Orang mukmin tidak tamak dan serakah terhadap 
makanan. Makanan dan minumannya diberkahi, hingga 
ia kenyang dengan sedikit makan dan minum. Sementara 
orang kafir sangat tamak dan serakah terhadap makanan 
seperti halnya binatang. 


837 



hadits ini; orang mukmin tidak terlalu tamak 
dan rakus untuk makan, makanan dan 
minumannya diberkahi sehingga ia merasa 
kenyang meski sedikit makan. Berbeda 
dengan orang kafir yang sangat tamak dan 
rakus, pandangannya selalu terobsesi pada 
makanan dan minuman seperti hewan. 


HADITS KE-1335 

J Q\ - VfT® 

j&l jdltd 

(J^ ^ p-^J ^lu 

§lx«l Zju Zi Q (j ti 

j ^JU ob U :l^H\ V- :j <£UJI *^t) 


i_»L tf i_)bS" “U : j (jljUdl 

(jJl-j Ut 

Abu Hurairah m berkata, "Nabi ^ tidak 
pernah membenci suatu makanan sama 
sekali. Seandainya beliau menyukainya, 
maka beliau memakannya; dan bila tidak 
menyukainya, beliau meninggalkannya 
(tidak memakannya))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 

Sifat Nabi m ( 23)) 


Dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki 
yang makannya banyak, lalu ia masuk Islam. 
Setelah itu, makannya menjadi sedikit, maka 
hal itu pun diceritakan kepada Nabi maka 
beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang 
mukmin itu makan dari satu usus, sedangkan 
orang kafir makan dengan tujuh usus." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Makanan 1 " (70), Bab: 
Seorang mukmin makan dengan satu usus 
( 12 )) 


LARANGAN MENCELA MAKANAN 

HADITS KE-1336 

U : j\l tiift ibl sjjji &\ ~ 'W\ 

Q\ <Jaj CtU£ jJuLj aJl& 4S1I CJ& 


838 



BAB 39 

PAKAIAN DAN PERHIASAN 


LARANGAN MINUM DARI WADAH 
YANG TERBUAT DARI EMAS DAN 
PERAK 

HADITS KE-1337 

4JJI *^\ gjj tii p' - wrv 

A JU. 4AJl 4JJ' J yjij jjl «jLLj 

^ $ 4 ^ jjj' 

S-;T TA VI :j ^->1) 

Ummu Salamah istri Nabi jgg meriwayatkan 
bahwa Rasulullah ^ bersabda: "Orang 
yang minum dari bejana yang terbuat dari 
perak sebenarnya telah menuangkan api 
Jahannam ke dalam perutnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Tempat minum yang terbuat dari perak (28)) 

-Penjelasan 

jtf <^4 £ j*j£; : Membunyikan api 
neraka di dalam perutnya. Jarirah adalah 
bunyi air ketika jatuh di dalam perut. A z- 
Zamakhsyari menjelaskan, jarjara al-fahl 
artinya unta jantan mengulang-ulang suara 
di tenggorokannya. Jarjara fulanun al-ma'a 
artinya si fulan menelan air berkali-kali dan 
mengeluarkan suara. 


LARANGAN MEMAKAI CINCIN EMAS 
DAN SUTRA BAGI LAKI-LAKI DAN 
BOLEH BAGI PEREMPUAN 

HADITS KE-1338 

VjJit : jvl tilc. &\ 6 \j&\ - \rr A 

Ul^Sj pSy aJlc. 4jal 4il Jjjj 

'v®' cP 

gliilj C«*-* 3 j 

U 'p j Sp y i u il (j»pdaD' «pSwi' 

j' ^ ojiJI 

tA g" A*j| : j\3 

( UiaJI JUTvlj TA yfcd’ Vt :«i lSjUJI <^>i) 

Al-Bara' as berkata, "Nabi jg memerintahkan 
kami dengan tujuh perkara dan melarang 
kami dari tujuh perkara pula. Beliau 
memerintahkan kami untuk mengiringi 
jenazah, menjenguk orang yang sakit, 
memenuhi undangan, menolong orang yang 
dizalimi, berbuat adil dalam pembagian, 
menjawab salam, dan mendoakan orang 
yang bersin. Dan beliau melarang kami dari 
memakai cincin emas, minum dalam wadah 


839 



perak, bantal duduk dari sutra, begitu pula 
pakaian sutra, serta memakai serba sutra 
dan sutra tebal atau berkilauan sutra tipis." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Minuman i" (74), Bab: 
Tempat minum yang terbuat dari perak (28)) 

Penjelasan 

j£p\ |S^ : Mashdar disandarkan kepada 
maful-nya. Kata ‘iyadah aslinya ‘ awadah , 
karena berasal dari kata , wawu diganti 
ya' karena huruf sebelumnya dikasrah, 
dari kata 'aud yang berarti kembali kepada 
sesuatu setelah ditinggalkan, entah dengan 
kata-kata atau dengan tekad. 

c-Lioj : Mendoakan orang bersin 
dengan mengucapkan, " Yarhamukalldh 
ketika ia mengucapkan hamdalah. 

S)\ S314.J3 : Undangan walimah atau yang lain. 
pSUJt : Menyebarkan salam, 
jilidi ^ : Menolong orang yang teraniaya 
baik muslim atau kafir dzimmi, dan 
mencegahnya berbuat zalim, 
pil l\ : Maknanya menunaikan sumpah 
orang yang bersumpah. Kemungkinan yang 
dimaksud adalah sumpah orang sendiri, 
yaitu menunaikan konsekwensi sumpahnya 
sendiri, atau menunaikan sumpah orang lain 
agar tidak ia langgar. 
jc}\ gtj : Jamak maytsarah, aslinya 
Imiwtsarah), ya’ diganti karena huruf 
sebelumnya berharakat kasrah, kata ini 
berasal dari kata witsar yang berarti kasur 
empuk. Witsar adalah tunggangan orang 
Ajam, dibuat dari kain sutera tipis atau tebal, 
atau dibuat seperti kasur kecil, di dalamnya 
diisi kapas atau wool, digunakan pengendara 
di atas pelana. 

: Nisbat kepada sebuah kawasan di 
pantai Mesir, sebuah perkampungan tempat 
pembuatan baju-baju katun dicampur sutera. 
££2115 : Kain sutera tebal. 


: Kata Persia yang diarabisasikan, 
demikian pernyataan Al-Jawaliqi. Kata 
dibaj (sutera tebal) disebut, ini namanya 
menyebut kata khusus setelah kata umum, 
atau maksudnya adalah sutera tebal sebagai 
kebalikan dari sutera tipis. 


HADITS KE- 1339 

j* UjjJ- Coji- - \m 
»\JLm 3 i S Juj s* 

: jvlj itj Q u)i 

jjij aIS* Si j S J® ji* J' Sji 

<uLfr ftll lift j*3l 

J. S 4/^ 03^' VS ii' ^ «JJ 5 -? 

Hadits Hudzaifah Abdurrahman bin Abu Laila 
mengisahkan bahwa mereka sedang berada 
di sisi Hudzaifah, lalu ia (Hudzaifah) minta 
minum, lantas seorang Majusi memberinya 
minum. Ketika Majusi tersebut meletakkan 
gelas pada tangannya, Hudzaifah langsung 
membuangnya seraya berkata, "Kalau 
bukan karena aku telah melarang sekali 
atau dua kali.— seolah ia berkata, "Aku tidak 
ingin melakukan ini (membuang gelas))"— 
Namun, aku mendengar Nabi jgg bersabda, 
'Janganlah kalian memakai sutra atau dibaj 
(kain bersulam sutra), jangan minum dari 
bejana emas dan perak, dan jangan makan 
di baskom mereka. Sesungguhnya barang- 
barang itu adalah untuk mereka di dunia dan 
untuk kita di akhirat kelak.'" 


840 



(HR. Bukhari, Kitab: " Makanan " (70), Bab: 
Makan di piring yang terbuat dari perak (29)) 

--Penjelasan — 

ii JUj : Melempar orang Majusi dengan gelas, 
atau melempar gelas berisi air. 

&£ Ji SjJ : andai aku tidak melarangnya, 
tentu tidak aku lemparkan. 

: Pakaian terbuat dari sutera, kata ini 
asli Persia yang diarabisasikan. 

£ : Sesuai firman Allah , “Dan orang- 

orang yang menyimpan emas dan perak dan 
tidak menginfakkannyadi jalan Allah, maka 
berikanlah kabar gembira kepada mereka, 
(bahwa mereka akan mendapat) azab yang 
pedih.” (At-Taubah: 34). Kata ganti 'jj 
merujuk pada perak, dan hukum ini lebih 
berlaku untuk emas. 

: Untuk orang-orang kafir. 


HADITS KE- 1340 

ol Cyl AiJl — VPt* 

o\j ilc. Ali <5)3 oOai>l 
ibuiU o COj'vJt’l jJ 4lUl b 

Al Al jlil aClfr 

035 -Sl UjI aJL& 

IfL® 'JSij aJl& Al 4jjl OaI»- 
iia Ai oi^ii ^i^i 

cjs «xij Ai ^ <Ji55 

AjJl 4JJl J 15 C-ij Ia Ai>> ^ 

J.sj& IaL m^ O Igmvls) \ l (J £^1 

isfpij# aSj^ ij i>-i Ai <5^3 

(jWe U J-3-1 y-Jb <_jU V W :j LSjUwIl 


Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Umar bin Al-Khatthab melihat pakaian sutra di 
depan pintu masjid. Dia pun berkata, "Wahai 
Rasulullah, seandainya Anda beli pakaian 
ini lalu Anda kenakan pada hari lumat atau 
saat menyambut utusan (delegasi) bila 
datang menghadap Anda." Rasulullah ^ 
lalu menjawab, "Sesungguhnya orang yang 
memakai pakaian seperti ini tidak akan 
mendapat bagian di akhirat." 

Kemudian datang hadiah untuk Rasulullah 
% yang di antaranya ada pakaian sutra. 
Beliau lalu memberikan pakaian sutra 
tersebut kepada Umar bin Al-Khatthab m. 
Maka berkatalah Umar, "Wahai Rasulullah, 
Anda telah memberikan pakaian ini untukku, 
padahal Anda telah menjelaskan konsekuensi 
orang yang memakainya." Rasulullah 3gj 
bersabda, "Aku memberikannya kepadamu 
bukan untuk engkau pakai." 

Umar bin Al-Khatthab pun memberikan 
pakaian sutra tersebut kepada saudaranya 
yang musyrik di kota Mekkah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "J um'at' (11), Bab: 
Memakai pakaian yang paling baik (7)) 

— Penjelasan--- 

\\j~ Si. : kata hullah disandarkan pada kata 
berikutnya, sama seperti kata ji- t>y (baju 
sutera). Sibawaih menyatakan, kata ini tidak 
berbentuk fi’il ataupun sifat, tapi isim, seperti 
kata-kata, Stf yang berarti unta bunting 
sepuluh bulan. 

»t£Dt : Sutera mumi. Ibnu Atsir mengartikan 
sutera jernih. 

25 jSU- S : ia tidak punya bagian dari kebaikan. 
Sjlti. : bin Hajib bin Razarah At-Tamimi, ia 
hadir bersama utusan Bani Tamim kepada 
Rasulullah^. 

^3 : Ini menunjukkan, kata-kata tidak 
benar jika diartikan memberikan pakaian 
padanya, baik ia kenakan ataupun tidak. 


841 



HADITS KE-1341 

:j\i »5^1 5Ui& - VTl\ 

5l jf £**& £> o^* ^ 

jJjil (jf" fjLi A«Jlft AUl AUl 

Yljjy gOS g$J» *'a£a ^ 

fSU^/l jJu AjI lllic. Uli :J15 
j 4>> ^ <• =a-yj' w :j «&UJI *->i) 

(**■* jj£ L» jaJj JU-^U 

Hadits Umar dari Abu Utsman An-Nahdi 
berkata, "Telah datang kepada kami surat 
Umar yang diantar Utbah bin Farqad di 
Azerbaijan bahwa Rasulullah $$ melarang 
mengenakan kain sutra kecuali, hanya 
sebatas ini dan ini — beliau mengisyaratkan 
dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk 
dan jari tengah." Abu Utsman mengatakan, 
"Setahu kami, maksudnya untuk tanda." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Memakai sutra dan menghamparkannya 
bagi laki-laki dan batasan yang dibolehkan 
(25)) 

Penjelasan - 

^ %\ UU& Urf : Maksudnya, yang kami 
tahu, yang dikecualikan di sini adalah tanda 
pada pakaian, seperti renda, bordir, dan 
lainnya. 


Ali m berkata, "Aku diberi hadiah kain 
bermotif garis dari sutra oleh Nabi gg lalu aku 
kenakan. Setelah itu, aku lihat kemarahan 
dari raut wajah beliau. Lantas, aku potong 
(sobek) dan bagikan di antara para wanita 
keluargaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah " (51), Bab: 
Hadiah yang dilarang untuk dipakai (27)) 

HADITS KE-1343 

AAll 5^11 gft niUU gj jl\ - STIT 
‘-•L t® v ^ : d 

(*i* j>£ L» jaSj JUjiJ 

Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi H 
yang bersabda: "Barang siapa mengenakan 
(pakaian dari) sutra di dunia, kelak di akhirat 
ia tidak akan mengenakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memakai sutra dan menghamparkannya bagi 
laki-laki dan batasan yang dibolehkan (25)) 

Penjelasan 

£j-\ JlJ j; : Maksudnya siapa di antara kaum 
lelaki yang mengenakan sutera. 


HADITS KE-1342 

:j\J tilft 4&1 C$?j *Jp dooi- - YTl? 
*!>■ AAfr 4jil ^0 Jl 
JUi gU IfrdLti <A4>j Q CJa£}\ 

ij£» U ijJJ> ol< TV tt^l ubS* ®\ liljUJI <»^>t) 


HADITS KE- 1344 

til : (J^ - VPll 

<UuaJl 8 t ^ « -k j&Juuj AjJl gpJl 
Ijo-Li ic-jii ijyZail p <A;J J-ka 

giiilu \jjt> Si :j\ij ii 


842 



(«l)i ,J jjtjS» 

Uqbah bin Amir berkata, "Nabi diberi 
hadiah berupa kain yang terbuat dari sutra, 
lalu beliau memakainya dan shalat. Setelah 
selesai, beliau menyingkirkannya dengan 
keras seakan tidak suka. Beliau bersabda, 'Ini 
tidak patut bagi orang yang bertakwa.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat ' (8), Bab: Shalat 
memakai baju luar yang terbuat dari sutra 
lalu menanggalkannya (1 6)) 

Penjelasan 

: Di-mudhaf-kan, sama seperti 
kalimat iy (baju sutera) dan 
(cincin perak). Furuj adalah cekungan yang 
ada belahan di belakangnya. 

1jJ> S : Maksudnya sutera ini tidak patut 
dikenakan. 


SUTRA BOLEH DIKENAKAN LELAKI 
UNTUK TERAPI PENYAKIT 

HADITS KE-1345 

jl)u^ aJl & 4 JJ 1 51 sj^il c-ijS' - vrio 

Ugcol f 

(j 1 -AsS” ®1 (iljVivJI <>-^ 3 -\) 

Anas bercerita bahwa Nabi ^ memberi 
keringanan kepada Abdurrahman bin Auf 
dan Az-Zubair untuk mengenakan baju yang 
terbuat dari sutra karena alasan penyakit 
gatal yang diderita keduanya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Kain 
sutra dalam perang (91 )) 


Penjelasan 

tf&i : Kudis. 


KEUTAMAAN AL-HIBARAH 
(KAIN BERENDA ATAU BERGARIS) 

HADITS KE- 1346 

<jjl :a) cJL 9 : J\i oSl*5 «^^il - VTl*\ 

jjujj aui 'giJi u.-> i $ u0\ 

Sjdl :jll 

YY (jilidi 

Hadits Anas dari Oatadah bertanya kepada 
Anas, "Pakaian apa yang paling disukai oleh 
Nabi $§?" la menjawab, "Al-Hibarah (kain 
yang direnda atau bergaris))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Burud, hibarah dan syamlah (25)) 

Penjelasan 

«3^-1 : mengikuti pola kata 'inabah. •J9- 
adalah selimut Yaman terbuat dari kapas 
atau lena bergaris. Ada yang menyatakan; Sy 
sebagai sifat, sementara vjX\ sebagai 
idhafah, bentuk jamaknya hibar dan hibarat, 
sama seperti kata ' inab dan ‘inabat. 


TAWADHU’ DAN SEDERHANA DALAM 
BERPAKAIAN 

HADITS KE-1347 

: JV5 llj 5* «AjtilE vioj» -MTtY 

ijfeud :cJlii ljl)lj »Lm 5' AjtgW UiJl 

££ jJL^ 41)1 


843 



uli !g»Ull ul^ YY :,j 4>^t) 

Hadits Aisyah dari Abu Burdah berkata, 
"Aisyah penah mengeluarkan pakaian dan 
kain sarung yang kasar, lalu berkata, 'Ruh 
Nabi diambil ketika beliau mengenakan 
dua kain ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: Kain 
dan khamishah (19)) 


BOLEH MENGGUNAKAN BELUDRU 

HADITS KE-1348 

jll : jll «uc. 4JJ| - VflA 

Ja aJl& <U)I 
AJ^UI :Jl3 JslliSh U3 0j^=4 lijj :cJi 
j^jo) JJSl llU jl4=J 
Allfr 4&I J-A JJu : jjiii eUsUil Ji 

j S^JI oWU <• v'sS' -V\ :<£ gjjUJI *^>t) 

w 

Dabir as meriwayatkan, "Nabi bersabda, 
'Apakah kalian memiliki pakaian dari 
beludru? Aku (Dabir) menjawab, 'Dari mana 
kami dapatkan permadani? Beliau bersabda, 
'Sungguh, akan terjadi pada kalian suatu hari 
yang ketika itu kalian memiliki permadani.' 
Kemudian aku katakan kepadanya 
(maksudnya istrinya), 'Berikan kepadaku 
permadanimu.' Istriku berkata, 'Bukankah 
Nabi jgj telah bersabda bahwa suatu hari 
nanti kalian akan memiliki permadani? Lalu 
aku membiarkannya." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlak terpujr 
(61), Bab: Tanda-tanda kenabian dalam 
Isiam (25)) 

Penjelasan - 

: Sejenis hamparan yang ada sabut- 
sabut lembutnya, bentuk tunggalnya nimth. 
Disebutkan dalam Al-Mishbdh; nimth adalah 
pakaian dari wool yang memiliki satu warna, 
namun nimth hampir tidak digunakan 
untuk warna putih. Al-Hafizh Ibnu Hajar 
rhu. menjelasan, penarikan kesimpulan 
dalil bolehnya mengenakan pakaian jenis 
ini berdasarkan pemberitaan Nabi £jg karena 
pakaian seperti ini akan muncul di kemudian 
hari, perlu dipertimbangkan lebih jauh, 
karena pemberitahuan tentang sesuatu 
yang akan terjadi di kemudian hari, tidak 
menunjukkan hal tersebut boleh, kecuali 
jika orang yang menarik kesimpulan ini 
berpegangan pada taqrir Nabi $ 5 , misalkan 
dengan mengatakan, “Nabi mengabarkan 
bahwa sesuatu akan terjadi di kemudian 
hari,” dan beliau tidak melarang hal itu, 
seakan beliau mengakuinya. 


HARAMNYA MENJULURKAN KAIN 
KARENA KESOMBONGAN 

HADITS KE-1349 

&\ 4A)l 5' 'Z* ~ VTH 

4$ % jj :jlS fLj g* 

o* J* «J'* 3 Jj» ' -‘o-LUl YV : j 

(• {j*- 

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda: "Allah tidak akan melihat 



orang yang menjulurkan pakaiannya dengan 
sombong." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Katakanlah: "Siapakah 
yang mengharamkan perhiasan dari Allah 
yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba - 
hamba-Nya" (1)) 

Penjelasan-- - 

&\ J* ^1 : tatapan rahmat. 

ajjS : sarung, baju panjang, celana, atau apa 

saja yang disebut baju. 

OLi- : karena sombong dan ujub. 


HADITS K.E-1350 

4JJl jj-y 5^ &>) ~ 

“y> Ji 2j > llill 4JJl ^laJj St : j\5 

5S59> 

>»• O'* vV 0 VY : j ijljUOI 

(>%*-\ 

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda: "Pada hari kiamat kelak Allah 
tidak akan melihat orang yang menjulurkan 
kain sarungnya karena sombong." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Orang yang menjulurkan baju karena 
sombong (5)) 

Penjelasan 

\y & : Karena sombong. 


LARANGAN BERJALAN DENGAN 
MENYOMBONGKAN PAKAIAN 

HADITS KE-1351 

-t .>» ' s ' c ' . > ? , . , 

^Uut JIS :<JV3 «JjJa -Vfo\ 

^ «3 6*^’’ AOl 

„>? tl. ■»•»!?>> • i 

j+5 «4j <Uil UU» i» «Aifr u U wA) <U?WU 

Jl 

Cr* ./*• v>* ‘f 1 '# 0 VY 

(»^U-1 

Abu Hurairah berkata, "Abui Qasim (Nabi) 
bersabda: 'Ketika seorang lelaki berjalan 
dengan mengenakan jubah dan berjalan 
dengan sombong, ia akan ditelan (oleh bumi) 
dan ia akan tetap berguncang-guncang 
(di dalam perut bumi) hingga datang hari 
kiamat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian i" (77), Bab: 
Orang yang menjulurkan baju karena 
sombong (5)) 

Penjelasan 

: Sarung dan baju; 

LiSs : Rasa kagum seseorang terhadap 
dirinya sendiri, seperti dinyatakan Al- 
Qurthubi, "Memperhatikan diri dengan 
tatapan kesempurnaan namun melupakan 
nikmat Allah. Jika perasaan ini disertai 
anggapan merendahkan orang lain, ini 
namanya sombong yang tercela.” 
fei : Raja ar-rajulu tarjilan artinya seseorang 
menyisir rambut. 

: Rambutyangterjuntaihinggamenyentuh 
pudak atau lebih bawah lagi, jummah lebih 
banyak dari wafrah. 

: Bergerak-gerak atau terbenam ke 
dalam bumi dengan guncangan kuat dan 
terus terdorong masuk. 


845 



MENANGGALKAN CINCIN EMAS 

HADITS KE-1352 

^ 4&I Sj 

(-siaJl jJU- Jfcj ill pStj aJlp &l 

pjlj»- <-A? 10 W : l^ (SjUJl 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi sg 
bahwa beliau melarang dari memakai cincin 
emas. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Cincin Emas (45)) 

HADITS KE-1353 

4JJl Coa» - W©r 

(3^ <-~40 {jA UU- ^ » )a » f> l ^JlC- 

fj a - ^' si J*? 4 ® 

jlIJl OsiS* :j\li jSlJl Jp J&. 

P ^ c/y 4-is J*>!3 

Juii IjoI illli S 4lg : j\l 

j>yU: M’ ! J <£>l»vJI 

('-^(JOb* S f iJ ' Jp 

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Nabi Sg pernah membuat cincin dari emas 
dan menghadapkan mata cincinnya ke 
telapak tangan beliau apabila beliau 
mengenakannya. Karena itulah, orang-orang 
pun ramai membuat cincin dari emas. Hingga 
suatu ketika beliau duduk di atas mimbar, 
setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya 
beliau bersabda, "Sesungguhnya saya telah 
membuat cincin dari emas dan sungguh saat 
ini saya tidak akan mengenakannya," maka 
orang-orang pun membuang cincin mereka." 


(HR. Bukhari, Kitab: " Sumpah dan Nadzai" 
(83), Bab: Dihitung sumpah walaupun tidak 
menyatakan bersumpah (6)) 


NABI MEMAKAI CINCIN PERAK 
YANG DIUKIR TULISAN MUHAMMAD 
RASULULLAH 

HADITS KE-1354 

4A)l Jj-^3 - Vfoi 

»<Xi tjijj & pJuuj 

^ Jju 5^ p « 'J==u -d Z£ ^ o? p 

di «^5j ^ 6^ P «jIp 

(4A3l Jj-jj -U-£) 

Ibnu Umar berkata, "Rasulullah $f| pernah 
membuat cincin dari perak. Cincin tersebut 
masih berada di tangan beliau. Setelah 
(beliau meninggal), cincin tersebut pindah ke 
tangan Abu Bakar, lalu ke tangan Umar, dan 
ke tangan Utsman hingga setelah itu Utsman 
menjatuhkannya di sumur Aris. Cincin itu 
bertuliskan Muhammad Rasulullah." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pakaian" (77), Bab: 
Ukiran cincin (50)) 

Penjelasan 

3jj cjt ' Dari perak. 


HADITS KE-1355 

ijlS ‘4JLfr <Ull (sfcj jj-il - \\"00 

UI : jvl <CSU- aIIc- Ai 

«A^l 4*Lfr i jid dj) ^3 LmjU A*9 Uw iuUj cLj»iL>- 

<Sji $ 


846 



(yvaii-l £ (JU-I <-Aj «S VV <£,UJ| Aa-ji-l) 

Anas m berkata, "Nabi pernah membuat 
cincin, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya 
kami telah membuat cincin yang kami ukir 
dengan suatu tulisan maka janganlah salah 
seorang dari kalian mengukir seperti itu/ 
Anas melanjutkan, 'Sungguh, saya pernah 
melihat kilatan dari cincin tersebut berada di 
jari manis beliau/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Cincin di jari manis (51)) 


STEMPEL NABI 

HADITS KE-1356 

doji- - VTo*\ 

5i Sljl j! puLj aJlC- <U)I 
bUS" *)/ :a) 

(3^ (4A)l JU^) A* t uO t4 o j 

eJj 

j/il-uU :( JJ\ r dyUJI A^>t) 
(oIaUI Jl (JJU fUl >1 

Anas bin Malik berkata, "Nabi }& menulis surat 
atau bermaksud menulis surat. Lalu dikatakan 
kepada beliau bahwa mereka barulah mau 
membaca tulisan tersebut apabila dibubuhi 
stempel. Nabi pun membuat stempel yang 
terbuat dari perak yang tertulis Muhammad 
Rasulullah. Seakan-akan aku melihat warna 
putih (bekas cincin) pada tangan beliau." 
(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Metode 
munawalah dan surat-surat para ahli ilmu ke 
berbagai negeri (7)) 


MEMBUANG CINCIN 

HADITS KE- 1357 

4JJl dUU - Vf©Y 

jJ L«y aJl& <0jl ^0 4jjl ^ Ail 

I jt I i5jj &5 

J-i 4A)1 3jj & 

aJlc- <UJl 

-dll JUC. Ljjk*. vV tV YV : j lSjUJI *v-') 

(*~L— u? 

Anas bin Malik m pernah melihat Rasulullah 
memakai cincin perak di tangannya selama 
satu hari. Kemudian orang-orang pun ikut 
membuat cincin dari perak dan memakainya, 
lalu Rasulullah membuang cincin tersebut 
dan orang-orang juga ikut membuang cincin 
yang mereka kenakan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abdullah bin 
Maslamah (47)) 

MENDAHULUKAN KAKI KANAN SAAT 
MEMAKAI SANDAL 

HADITS KE-1358 

5» „ . , t,, , 

<j£?j ” 'ToA 

'fksJ&’l JjCjl lil : j\S jjuuj <0S- &)l ^0 4AJl 

j ^“4 lilj l-ul-b 

vL YY :J A^i-i) 



Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 

Rasulullah sg§ bersabda: "Apabila salah 
seorang dari kalian memakai sandal 

hendaknya memulai dengan yang kanan dan 
apabila melepas hendaknya mulai dengan 
yang kiri, supaya yang kanan pertama kali 
mengenakan sandal dan yang terakhir 
melepasnya" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaiarf (77), Bab: 
Melepas sandal yang sebelah kiri (39)) 

HADITS KE-1359 

4)1 J \^o 4)1 5» "jij* c)l 

*)/ :J\3 4*1^ 

&JK \+4A?t2S 

:a -Uil vlsT YY : j tSjUJI *»->t) 

(s-^b 

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "tanganlah salah 
seorang dari kalian berjalan dengan satu 
sandal; hendaknya ia melepas semua atau 
memakai semua." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian 1 " (77), Bab: 
Tidak boleh berjalan dengan menggunakan 
satu sandal (40)) 

Penjelasan 

Karena berjalan dengan satu sandal 
saja sulit karena dikhawatirkan keseleo, di 
samping itu memperburuk penampilan 
sehingga tidak bagus dipandang orang. 

: Dari kata ihfcC, artinya hendaklah 
melepaskan keduanya. 


BOLEH BERBARING SAMBIL 
MELETAKKAN SATU KAKI 
DI ATAS KAKI LAINNYA 

HADITS KE-1360 

AjI ujj Js 4)1 -U& - vrv 

3 CpSJJ» pSjj 4 Ic- 4)1 4)1 

v5^il jp 4J4-J 

j^Jll ^ .Uli-Nl A« V bT A : j cSjUJI **->!) 

Abdullah bin Zaid pernah melihat Rasulullah ^ 
tidur telentang di masjid sambil menumpukan 
salah satu kakinya di atas kakinya yang lain. 
(HR. Bukhari, Kitab: "ShalaC (8), Bab: 
Terlentang dan meluruskan kaki di masjid 
(85)) 

LAKI-LAKI DILARANG MEMAKAI 
ZA’FARAN 

HADITS KE-1361 

4)1 ^3 J6 :jls doji- - vn\ 

J>^11 O' fJ4j 

<_j\j TT r^LUI «jbS* YY :(j *a-p-l) 

Anas berkata, "Nabi melarang seorang 
lelaki memakai minyak za'faran." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian 1 " (77), Bab: 
Larangan memakai za'faran (kunyit) bagi 
laki-laki (33)) 

Penjelasan--- — 

'j&-y : Mengenakan wewangian za’faran. Az- 
Zamakhsyari menjelaskan, artinya melumuri 
dan mengenakan wewangian za’faran, bukan 
mencelup pakaian dengan za’faran. 


848 



MENYEMIR RAMBUT ATAU JENGGOT 
UNTUK MENYELISIHI YAHUDI DAN 
NASRANI 

HADITS KE- 1362 

: j\I (4JL& (yOj *jij* ~ 

(^1 :J15 dJi& 4JJI 4A)I 
puy>]\s^ tiyZJai S/ 

iSi {F' J*'* l -r 1 ^ °‘ :»L*jYl <-»kS" V :j 

(jtVl 

Abu Hurairah m berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah s§§ bersabda: 'Orang-orang Yahudi 
dan Nasrani tidak menyemir (mewarnai 
rambut atau jenggot), maka selisihilah 1 
(berbedalah dengan) mereka/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabf (60), Bab: 
Tentang Bani Israil (50)) 

Penjelasan 

'Y : Tidak mengecat uban jenggot 
maupun rambut. 

: Yaitu catlah jenggot dan rambut 
selain dengan wama hitam. An-Nawawi 
memilih mengharamkan mengecat jenggot 
dan rambut dengan wama hitam, namun 
dikecualikan bagi mujahid menurut 
kesepakatan ulama. 


1 Yaitu dengan menyemir dengan wama selain hitam. 

Bahkan, Imam Nawawi memilih pendapat yang 
mengharamkan semir rambut wama hitam. 


MALAIKAT TIDAK AKAN MASUK 
RUMAH YANG ADA ANJING DAN 
GAMBAR 

HADITS KE- 1363 

dJUt Co — 

l Ja-Jo Sl jJu Jj aAp 

SjjJ? % ifJS' 4*3 

JU lij ol» Y »a> 0^ :j 4^-p.t) 

Abu Thalhah meriwayatkan, Rasulullah ^ 
bersabda: "Malaikat tidak akan masuk ke 
dalam rumah yang di dalamnya ada anjing 
dan (atau) gambar patung " 2 
(HR. Bukhari, Kitab: " Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan "dmfn" dan para malaikat 
berada di langit (7)) 

Penjelasan- 

: Yaitu selain malaikat-malaikat 
pencatat amal. 

vJT : Haram dipelihara. Para malaikat tidak 
masuk rumah yang ada anjingnya, karena 
anjing memakan makanan najis dan baunya 
tidak sedap. 

JjUs ijy ^> : Ini namanya menyandarkan kata 
umum kepada kata khusus. An-Nawawi 
menjelaskan, secara zhahir, hukum ini 
berlaku secara umum untuk seluruh anjing 
dan gambar. Paramalaikattidakmasuk rumah 
yang ada anjing dan gambar-gambarnya 
karena kemutlakan hadits. Terkait adanya 
anjing kecil di rumah Nabi di bawah kasur, 

Nabi gg punya uzur nyata dalam hal ini, yaitu 
beliau tidak tahu. Meski demikian, Jibril tetap 


2 Imam Nawawi berkata, "Hukum haram dalam hadits 
tersebut bersifat umum, yaitu semua jenis anjing dan 
semua jenis gambar. 


849 



tidak mau masuk rumah Nabi $g dengan 
alasan ada anjing kecil di dalam rumah beliau. 


HADITS KE-1364 

3®’ - VT\l 

*&>• jJU- JJj 

C$?J 55 'd,d^> ^Slj5U ■*«* 

U^l*- jjui^ OJifr 4&I *g£)l \ 4 lft 4JJ\ 

( j-v^ *g5Jt ji isjL>- y 31 3^ 

0*3 IjoJ o£=u^LJi ^ j»Juuj A ; dfr 4jUl 
lil3 oUjj«i <jjU- Jb Jll SjjJ? 

4Ul -ul*J cJii 0*3 jL*J <UjJ *j 

^ll : j\3 Ojl : JUi 

03 1 Jj : jll Sl :cJJ OIsLl ‘lll ttjJj pij 

JIS »•>! t_>V V *jo okS' o* : j t£,UJI fa^t) 

(»L_JI (j <£=u^lllj (jjal 

Ketika Busr bin Sa'id dan Ubaidullah Al- 
Khaulani berada di rumah Maimunah S§, istri 
Nabi $g, Zaid bin Khalid bercerita kepada 
keduanya bahwa Abu Thalhah menuturkan 
kepadanya bahwa Nabi g£ bersabda, 
"Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah 
yang di dalamnya ada gambar." 

Busr berkata, "Suatu ketika, Zaid bin 
Khalid jatuh sakit lalu kami menjenguknya. 
Ternyata, di dalam rumahnya banyak 
gambar-gambar. Aku pun berkata kepada 
Ubaidullah Al-Khaulani, 'Bukankah beliau 
pernah bercerita kepada kita tentang 
masalah gambar?' Ubaidullah berkata, 
'Sungguh, beliau bersabda, 'Kecuali gambar 
(corak warna) pada pakaian.' Bukankah 
kamu pernah mendengarnya?' Aku jawab, 


'Belum.' Dia berkata, 'Ya, beliau pernah 
mengatakannya.'"* 

(HR. Bukhari, Kitab: " Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan "amin" dan para malaikat 
berada di langit (7)) 

---Penjelasan - 

Yjl £ pj Si : Yaitu ukiran dan motif pada 
pakaian. Jumhur— seperti dinyatakan Imam 
An-Nawawi— mengharamkan memakai 

kain yang ada gambar hewannya, baik baju, 
surban, tirai, dan semacamnya yang tidak 
dianggap sebagai penghinaan. Sementara 
jika dipakai untuk hamparan yang diinjak- 
injak, dibuat bantal dan lainnya yang dihina, 
hukumnya tidak haram. Hanya saja malaikat- 
malaikat rahmat tidak masuk ke rumah 
seperti itu. Dalam hal ini, tidak ada bedanya 
antara gambaran yang berdimensi ataupun 
tidak. 


HADITS KE- 1365 

f 03 :cJl3 AUl (j£?j O-iilt t£oO»> - Wlo 

03j jJUti l yo p — ij 0*L& Okll Ji*.» OlJl 

#13 Uli .J*SUi I 4 I 3 jp ctfl» 

lil : JV5J c o S»Xfe pUj 0*Jl£- Olil Ojji 

-yj\ oiOpi pj Ulofr 

JoSUjj jl liL^j o\jJutifi3 :cJ\J cOjJl 

OijUJl ^UJl VV : j A^s.t) 


3 Jumhur berpendapat sebagaimana pendapat Imam 
Nawawi bahwa memakai sesuatu yang bergambar hewan, 
baik itu baju, surban, kain yang dipajang, atau selainnya 
adalah haram. Adapun bila gambar tersebut diinjak di 
lantai, dibuat alas tidur, dibuat bantal, atau selainnya yang 
tidak dipakai maka hukumnya tidak haram, tetapi tetap 
saja membuat malaikat enggan memasuki rumah yang di 
dalamnya ada gambar tersebut. Wallahu A'lam. 


850 



Aisyah «s berkata, "Rasulullah 3 ! kembali 
dari bepergian. Waktu itu, aku telah membuat 
pembatas (satir) dari kain yang bergambar 
dalam ruanganku. Ketika Rasulullah ^ 
melihatnya, beliau langsung memotongnya 
sambil bersabda, 'Sesungguhnya orang- 
orang yang paling keras siksanya pada hari 
kiamat adalah orang-orang yang membuat 
sesuatu yang menyamai ciptaan Allah/" 
Aisyah melanjutkan, "Kemudian saya 
membuatnya menjadi satu bantal atau dua 
bantal." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian 1 " (77), Bab: 
Gambar yang diinjak-injak (91 )) 

Penjelasan - - 

fljs : Tirai yang ada gambar dan ukirannya. 
•Sii : Bangunan di samping rumah, lubang, 
atau rumah kecil seperti lemari kecil berisi 
barang-barang. 
l&Z : Menariknya. 

: Menyerupai. 

g&Uyji : Satu atau dua bantal. 


HAD1TS KE- 1366 

41)1 ^1 - Vm 

lili I 4 J 43^*j OjUl I 4 JLP 

.Jf #15 joJuuj uJj^ 41)! 41)1 UI, 

44^1 ^ ci^*5 oUlI 

cii5 (Ji Ij 

41)1 jjlj jui c!i)i ISU jJuy 4 II& 41)1 
14^>/-S»1 :C-ij SJj^cJl j JJb Jb U uAp 41)1 

41)1 41)1 JU) 1^1 fr l U tultiU 

Ullill fji jjlill «Si uUil 51 :j»Juy 4 II& 


Cwll 51 : jij U Ij J ' s ^ jlils juu 

iia|SU]l aUJjS j>ill 4li ^jfl 

*^=u U-i SjUoJl i-jIi t» i—iUS” ft : j 4a^»>l) 

(►LjJtjJUjU-uJ 

Aisyah Ummul Mukminin «3 mengabarkan 
bahwa ia telah membeli bantal yang ada 
gambarnya. Ketika Rasulullah jg melihatnya, 
beliau berdiri di pintu dan tidak masuk ke 
dalam rumah. Maka aku mengerti betapa 
dari wajah beliau tampak ketidaksukaan. 

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertobat 
kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dosa 
apa yan telah kuperbuat?" 

Rasulullah jg$ pun berkata, "Mengapa bantal 
ini ada di sini?" 

"Aku membelinya untukmu, agar engkau 
dapat duduk dan bersandar di atasnya," 
jawabku. 

Rasulullah $5 pun bersabda, "Sesungguhnya 
orang yang membuat gambar ini akan 
disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan 
kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang 
telah kalian ciptakan.'" 

Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya rumah 
yang berisi gambar-gambar tidak akan 
dimasuki oleh malaikat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jual Beir (34), Bab: Bisnis 
sesuatu yang dilarang untuk dikenakan laki- 
laki atau perempuan (40)) 

— Penjelasan 

/Bantal kecil. 

: Ta’ dibuang untuk meringankan, 
aslinya VftiljS. 

U : Makhluk yang kalian gambar seperti 
gambar hewan. 


851 



HADITS KE-1367 


HAD1TS KE-1369 


4JJl <X*£> — VP*W 

o i* 51 j&j 4A)1 

U ^ JlL ciiCiJI jijj O^Jou 

fsite 

oL h\ ^UJI VV : j LfjUJt v»-_p-I) 
(oLaJI {j> 

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Sesungguhnya 
orang yang membuat gambar ini akan 
disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan 
kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang 
telah kalian ciptakan/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian' " (77), Bab: Siksa 
orang-orang yang menggambar pada hari 
kiamat (89)) 

HADITS KE-1368 

:jll O^juLa jJ 4JJ1 jlfr - VHA 
ijaUJI x&1 d! : Jji} am! 

<aUaM j>Jj 4jj! Ilt Cl jLfr 

jjjLj-flll A ' : trWU' tjts” VV : j gyUJl «j-p-i) 

(*>UM 

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku 

mendengar Rasulullah £ bersabda: 

'Sesungguhnya orang yang paling keras 
siksaannya di hadapan Allah pada hari 
kiamat adalah tukang gambar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: Siksa 
orang-orang yang menggambar pada hari 
kiamat (89)) 


J >-j tCl SI jjiLfr jj| JujC- : Jli 

5^? ay di 5usi 'v' ij :jul 

£j| J lis JjjUalM 

5 i , ' , s 

aSji i® *^1 

:JjA5 jtJLwj aJlc 4JJI 

Jji- AjjJua 4jj| oJjJ? 
<oJoJ-£ »JjJ Cj3 .IJ?I IfcJ Jlllj 
j' 5i »^rj :Jlis a^>j JjsJjIj 
4*3 J£" i Jl Ij^J dLLo 

v'# :?>J' V^ n :j USjM **>!) 

(dUi ,y >J=» Uj Ifei ,^-J 

Hadits Ibnu Abbas. Said bin Abu Al-Hasan 
berkata: "Aku pernah bersama Ibnu Abbas 
a» ketika datang seorang kepadanya 
seraya berkata, "Wahai Abu Abbas, aku 
adalah seorang yang bermata pencaharian 
membuat lukisan seperti ini." Ibnu Abbas 
lantas berkata, "Aku tidaklah menyampaikan 
kepadamu perkataan melainkan dari apa 
yang pernah aku dengar dari Rasulullah 
M- Beliau bersabda, 'Siapa yang membuat 
gambar lukisan, Allah akan menyiksanya 
hingga dia meniupkan ruh (nyawa) kepada 
gambarnya itu. Padahal, sekali-kali dia tidak 
akan bisa mendatangkannya selamanya.'" 
Maka orang tersebut sangat ketakutan 
dengan wajah yang pucat pasi lalu berkata, 
"Bagaimana pendapatmu kalau aku tidak 
bisa meninggalkannya?" Dia (Ibnu Abbas) 
berkata, "Gambarlah pepohonan dan 
sesuatu yang tidak memiliki nyawa." 


852 



(HR. Bukhari, Kitab: " Jual Beli' (34), Bab: 
Menjual gambar-gambar yang tidak 
bernyawa dan hal-hal yang dilarang (104)) 

Penjelasan - 

j-llc ut t : Abu Abbas adalah kuniati Abdullah 
binAbbas. 

& : Aslinya jljll artinya penyakit 
pernafasan dan sesak dada (asma), atau 
maksudnya ia ketakutan, atau membuncit. 

: Kata iba, seperti halnya kata ufcj adalah 
kata siksa. 


HADITS KE-1370 

^\j i tiLallU 56 »jij* 

4AJl 4Jlil mjj CjU rt :J\J 

A-lft 

Sji IjJLLivJi 

Cu-Ji J* vV v =o-MJ' w -4 ^UJl -^>i) 

Hadits Abu Hurairah bahwa Abu Zur*ah 
berkata, "Saya memasuki rumah (milik salah 
seorang) penduduk Madinah bersama Abu 
Hurairah. Lalu dia melihat ke atap rumah ada 
sesuatu yang bergambar. Dia berkata, 'Saya 
mendengar Rasulullah $»$ bersabda, 'Dan 
siapakah yang lebih zalim daripada orang- 
orang yang membuat ciptaan seperti halnya 
ciptaan-Ku. Hendaklah mereka membuat 
butiran, atau biji-bijian.'" 4 
(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Mencopot gambar (90)) 


4 Maksudnya, jangan menggambar makhluk bernyawa, 
tetapi gambarlah Denda mati seperti pohon, dsb. 


Penjelasan 

•ISI jl* jll&i : Bermaksud. 

: Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, 
persamaan dari sisi pembuatan bentuk saja, 
bukan dari semua sisi. 

: Hendaklah mereka menciptakan. 

Biji gandum. 

SjS : Semut. 


MAKRUH MENGALUNGKAN BUSUR 
PANAH DI LEHER UNTA 

HADITS KE-1371 

«iifr &\ C&j - vrv\ 

jju ij 4 JI& iul 4jjl Aji 

si o-$!3 u?*? 

Q (j5yLo ^ 4All 1^*9 4A)1 

cJikS »&$j\ Jij frA Jm <Cij 

Js» L» ' T ' :i W-' 

Abu Basyir Al-Anshari s» pernah bersama 
Rasulullah ^ dalam suatu perjalanan, 
sementara itu orang-orang sedang bermalam 
di tempat mereka. Lalu Rasulullah sH mengutus 
seorang utusan agar jangan membiarkan 
pada leher-leher unta seutas tali yang 
digunakan untuk mengikat panah atau seutas 
kalung pun melainkan harus dipotong." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad * (56), Bab: 
Tentang lonceng dan yang semisalnya yang 
di kalungkan pada leher unta (139)) 


853 



Penjelasan 

13 : Sesuatu yang diletakkan di leher, 
qallada al-ba’ir artinya memasang tali di 
leher unta untuk dituntun. 
sj & : Dari kata watara al-qaus artinya 
memberi tali pada busur panah, bentuk 
jamaknya awtar, sama seperti kata sabab dan 
asbab, artinya tempat anak panah melesak 
dari busur panah. Ibnu Al-Jauzi menyatakan 
seperti dinukil Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam 
Al-Fath- terkait apa yang dimaksud dengan 
tali di sini, ada tiga pendapat. 

Pertama; orang-orang mengalungkan tali 
tertentu pada leher unta agar tidak terkena 
tatapan mata dengki seperti yang mereka 
bilang, mereka kemudian diperintahkan 
untukmemutus tali ini gunamemberitahukan 
bahwa tali-tali semacam ini sedikit pun tidak 
menangkal urusan Allah. 

Kedua; larangan mengikat tali pada leher 
hewan agar tidak mencekik si hewan ketika 
lari kencang. Pendapat ini dikuatkan Abu 
Ubaid, ia menyatakan, "Hal itu dilarang 
karena membuat hewan-hewan kesakitan, 
menyesakkan nafas, dan menyulitkan saat 
makan. Mungkin saja tali ini menyangkut 
pada pohon hingga si hewan tercekik atau 
membuatnya tidak bisa berjalan.” 

Ketiga; mereka mengalungkan lonceng pada 
tali di leher hewan, seperti dituturkan Al- 
Khaththabi, juga seperti ditunjukkan dalam 
judul bab yang disebut Al-Bukhari. 


MEMBERI TANDA PADA HEWAN 

HADITS KE-1372 

UJ : jvl UU* &\ - WV? 

jlil U :JcJ\5 OjJj 


Jl 4J jjJu Uli» 55 ^ 
^ ji lila aj Cijlks jjuj aIIc. 
pai aII&j 

aJlp 

(pbj-JI V U « :a -UJ\ vtS' VV ^ gjUJI **->t) 

Anas mengisahkan, "Ketika Ummu Sulaim 
melahirkan, dia berkata kepadaku, 'Wahai 
Anas, jagalah bayi kecil ini dan jangan sampai 
ia mendapatkan sesuatu (untuk dimakan) 
sehingga besok pagi kita menemui Nabi 
supaya beliau mentahniknya (mengunyahkan 
buah kurma kemudian dimasukkan ke dalam 
mulut bayi))' 

Keesokan harinya, aku bersamanya menemui 
Nabi. Ketika itu, beliau tengah berada di 
kebun. Beliau mengenakan kain yang ada 
renda sutranya dan tengah membuat tanda 
pada binatang yang diberikan kepada beliau 
di hari penaklukan kota Mekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Khamisah hitam (22)) 

Penjelasan 

pli, f \ : Istri Abu Thalhah, ibu Anas. 

Sti : Apa pun yang masuk ke dalam 
perut di bayi. 

&££ : Hanak adalah mulut bagian dalam-atas 
atau bawah dari ujung dagu. Hannaktu ash- 
shabiyya tahnikan artinya saya mengunyah 
kurma dan semacamnya lalu saya tempelkan 
di dinding-dinding mulut si bayi. 

Asli iSU : Di kebun. 

: baju hitam dengan tanda di kedua 
ujungnya, terbuat dari sutera atau wool, jika 
tidak ada tandanya disebut khamishah, 

: Nisbat kepada Harits, seseorang dari 
Qadha’ah. 


854 



: Memberi tanda pada unta dengan 
pengecosan agar bisa dibedakan dengan 
yang lain. 


MAKRUHNYA QAZA’ S 

HADITS KE- 1373 

: jV5 c ~ VTVr 

4Jjl 4jjl C-JtW 
«wjIj Y? i_jbS” YY .'j 

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa 

Rasulullah H melarang qaza’ (mencukur 
sebagian rambut dan membiarkan sebagian 
yang lain)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Oaza' mencukur sebagian dan membiarkan 
sebagian (72)) 

Penjelasan 

fcpji : Mencukur sebagian rambut anak 
dan membiarkan sebagian lainnya secara 
terpisah-pisah. Demikian penafsiran Nafi’ 
dalam hadits Al-Bukhari, Nafi’ menjelaskan, 
"Ketika seseorang mencukur rambu anak 
kecil, lalu membiarkan bagian rambut di 
bagian ini dan itu— ia menunjuk bagian 
ubun-ubun— dan kedua sisi rambut.” 


LARANGAN DUDUK-DUDUK DI 
PINGGIR JALAN DAN PERINTAH 
MEMBERIKAN JALAN BAGI YANG 
MAU LEWAT 

HADITS KE-1374 

4&1 C$?j JjJLiLl a!?*" $ ~ 

*Jlc. aU\ Cf^" 

(Jl dl Jb UJ U :1 p\Ii Jp 

iSji : j\J di 

SjJ tJ»5j i jZbA 1 ,jkc- : jll 

(l^ji tjiil i_j\j tt :|JUalti T As£’ n : 

Abu- Sa’id Al-Khudri m meriwayatkan dari 
Nabi yang bersabda, "Janganlah kalian 
duduk-duduk di pinggir jalan." Para shahabat 
bertanya, "Itu kebiasaan kami yang sudah 
biasa kami lakukan karena itu menjadi 
majelis tempat kami bercengkrama." 
Beliau bersabda, "Jika kalian tidak mau 
meninggalkan majelis seperti itu maka 
tunaikanlah hak jalan tersebut." Mereka 
bertanya, "Apa hak jalan itu?" Beliau 
menjawab, "Menundukkan pandangan, 
menyingkirkan halangan, menjawab 
salam, dan amar makruf (menganjurkan 
kebaikan) serta nahi mungkar (mencegah 
kemungkaran))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Teras rumah dan duduk di sana (22)) 

Penjelasan 

fcJU : Kami tidak bisa mengesampingkannya. 


5 Mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian 
lainnya. 


855 



Jjudt Sl : Jika kalian bersikeras untuk tetap 
duduk di jalanan. Majlis di sini maksudnya 
duduk. 

' J=^ : Menundukkan pandangan dari 
sesuatu yang haram untuk dilihat. 

J&j : Menahan diri untuk menyakiti 
orang lain, tidak mengejek, menggunjing, 
atau yang lain. 

fSlill : Menjawab salam orang yang 
melintas. 


LARANGAN MENYAMBUNG RAMBUT, 
MENATO, MENCUKUR ALIS, DAN 
MERENGGANGKAN GIGI 

HADITS KE-1375 

»\j>\ cJUu :cJ\J itClt l - VfVo 

U :cJ I a! 

Sjijdg SL^i Al ^ : jiSl aIa j**® 

(<lj*jU A# oUS" YA 

Asma' berkata, "Seorang wanita bertanya 
kepada Nabi £g, *Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya putriku menderita penyakit 
gatal (cacar) hingga rambutnya rontok, 
sementara saya hendak menikahkannya, 
apakah saya boleh menyambung 
rambutnya?* Beliau bersabda, 'Sesungguhnya 
Allah melaknat orang yang menyambung 
rambutnya dan yang minta disambung.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Menyambung rambut (85)) 


Penjelasan 

&J -\ : Bisul-bisul merah yang bermunculan 
di badan secara terpisah, semacam cacar. 

: Aslinya nun dirubah mim lalu 
dimasukkan ke huruf berikutnya, berasal dari 
kata jj£i artinya rambut rontok. 
kS : yaitu bolehkah aku menyambung 
rambutnya dengan rambut lain. 

: Wanita yang menyambung sendiri 
rambutnya atau menyambung rambut 
wanita lain. 

: Wanita yang rambutnya disambung. 


HADITS KE- 1376 
#1^1 — WV\ 

5i :cJui a tiUi jju/j aIIc. 4jji 

ji Aj} :J\ii «li ££ J-f 1 d)l <j£»l 

O^L^aJl ,^x) 

s IA' ^ *W =j 

(t „n* * j 

Aisyah meriwayatkan bahwa seorang wanita 
Anshar menikahkan anak perempuannya, lalu 
rambut anak itu rontok. Maka wanita itu pun 
segera mendatangi Nabi 3 ® dan mengadukan 
hal itu. la berkata, "Suaminya menyuruh saya 
untuk menyambung rambutnya." Beliau pun 
bersabda, "Jangan! Sesungguhnya Allah 
telah melaknat Al-Muwashitat (para wanita 
yang menyambung rambutnya))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Seorang istri tidak boleh mentaati suami 
daiam kemaksiatan (94)) 


856 



Penjelasan--- 

&& : Rambut rontok dari akar-akarnya. 


HADITS KE- 1377 

: j\l &\ jIs. - wvv 

OLamEJI^ tOLo^y S ^aiU (OLa^t^M 4jjl 

£j*3 4JJI ji>- 

<OpU« 3 OjjtAJ j»l wjJ (jUL coJat «t^tl <iU j 

: jul CwSj CmS' CUaJ <iljl (JjIj 4i! :cJUl 
4*ic’ AUl 4Ml (j* ^ (J^ Uj 

La 0 1^3 oJL) :cJtJj 4Jdl oLtS' £j^A ^aj jJuuj 

jd :jul Jjij U 4*3 oJU-^ d 

Uj) 0 1^3 UI «LojU-j ol) 0*3133 coS* 
:cJll ilfr jL4»ljjj Uj {»jjJc3 Jj^Jl 

<2Uii Jljl <jj3 :cJl3 03 Ajll : j\l jj 

tOjiali C**A03 (£jlajl3 :j\J ii jiib 

U &}jS Co\? j) : JUl Uxm* L|5>U- 'j pL3 

LUxal> 

Uj uL i 1 ojj-a :j^«xJl w>\mS < ’ *1o 4>^>l) 

(•jjoO p£=»bT 

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Semoga 
Allah melaknati Al-Wasyimat (wanita yang 
menato), Al-Mutawatasyimat (wanita yang 
meminta untuk ditato), Al-Mutanammishat 
(wanita yang mencukur alisnya), serta Al- 
Mutafallijat (merenggangkan gigi) untuk 
keindahan, yang mereka mengubah-ubah 
ciptaan Allah." 

Kemudian ungkapan itu sampai kepada 
salah seorang wanita dari Bani Asad 


yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub. Lalu 
wanita itu pun datang dan berkata, "Telah 
sampai kepadaku berita bahwa engkau 
telah melaknat yang ini dan itu." Abdullah 
berkata, "Mengapakah aku tidak melaknat 
mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah 
jg dan mereka yang terdapat di dalam 
Kitabullah?" Kemudian wanita itu berkata, 
"Sungguh, aku telah membaca di antara 
kedua lembarannya, namun di dalamnya aku 
tidaklah mendapati apa yang telah engkau 
katakan." 

Abdullah menjelaskan, "Sekiranya engkau 
membacanya secara keseluruhan, niscaya 
engkau akan menemukannya. Bukankah 
Allah telah berfirman, 'Apa yang dibawa 
Rasul untuk kalian maka ambillah, sedangkan 
apa yang dilarangnya maka tingalkanlah.'" 
(Al-Hasyr: 7)) Wanita itu menjawab, "Ya, 
benar." 

Abdullah melanjutkan, "Sesungguhnya 
beliau telah melarang hal itu." Wanita itu 
kembali berkata, "Tetapi, aku menduga kuat 
bahwa istrimu sendiri melakukan hal itu." 
Abdullah berkata, "Kalau itu anggapanmu, 
pergilah dan lihatlah." Lalu wanita itu pun 
pergi untuk melihatnya, namun ternyata tidak 
meraih kebenaran dugaannya sedikit pun. 
Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya 
istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan 
mencampurinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: Al 
Hasy (59) Bab: Apa yang datang dari Rasul 
kepada kalian maka ambillah (4)) 

Penjelasan 

oUoljll : Jamak llolj artinya wanita yang 
menato, yaitu menancapkan sesuatu ke 
dalam kulit misalkan dengan jarum hingga 
darah keluar, setelah itu disisipkan sesuatu 
seperti calak hingga warna kulit menghijau. 

: Jamak yaitu wanita yang 

menanto. Menanato haram hukumnya bagi 


857 



si pelaku (orang yang menato) dan yang 
ditato secara suka rela, bagian tubuh yang 
ditato menjadi najis yang wajib dihilangkan 
dengan pengobatan jika bisa. 

: Jamak LiiSii, yaitu wanita yang 
meminta agar bulu di wajahnya dihilangkan 
baik dengan cara dicabuti atau dengan cara 
lain. Perbuatan ini haram hukumnya, kecuali 
jika ada jenggot atau kumis yang tumbuh 
pada wanita. Saat itu tidak terlarang untuk 
dicabut, bahkan dianjurkan. 
ol»Jusi5lj : Jamak yaitu wanita yang 
merenggangkan gigi dengan kikir agar terlihat 
mudah padahal sudah tua. 
jliJ] : Untuk memperindah, karena cara 
seperti ini mengandung unsur pemalsuan. 

M jjti. : Alasan kenapa wanita-wanita 
seperti itu wajib dilaknat. Laknat ini tetap 
melekat pada orang yang menato, mencabut 
bulu pada wajah, dan merenggangkan gigi. 
«£4% &S : Maksudnya wanita-wanita yang 
menanto dan seterusnya. 

4&1 gji : Kalimat ini dihubungkan pada 

kalimat {$£), maksudnya kenapa aku tidak 
melaknat orang yang terlaknat dalam kitab 
Allah, karena di dalam kitab Allah disebutkan 
untuk meninggalkan apa yang dilarang Rasul, 
berdasarkan firman Allah e&s , “Dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." 
(Al-Hasyr: 7). 

ojijJJl Sf ^ : Dua cover mushaf. 

iiJ itA'y oji : Dengan menyebut ya’ 
pada oljS dan oiij, ya’ ini disebut untuk 
memantapkan kasrah pada ta' sebelumnya, 
sementara lam pada kata sebagai qasam 
(sumpah), dan lam pada kata joJ sebagai 
jawab sumpah, menggantikan posisi jawab 
syarat. 

: Istrinya, dia adalah Zainab binti 
Abdullah Ats-Tsaqafiyyah. 

U : Tidak menemani kami. 


HADITS KE-1378 

Q\ ajjIa a l 

^ col j* Auad jjllls jilJl Jp 
^£ss AJL>iX»31 \j iJIaJ 

AUl <3^ 

Jo- JIjI^I jjb cSIa UjI «JA 

Ia jjC-l 

(OLJl j)! bjA» u>1j ot :,Lu^ll *\* : j 

Hadits Mu'awiyah. Humaid bin Abdurrahman 
pernah mendengar Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan pada tahun haji (akhir masa 
pemerintahannya) berdiri di atas mimbar 
sambil memegang jambul rambut yang 
diambil dari tangan pengawalnya, la berkata, 
"Wahai penduduk Madinah, mana ulama 
kalian? Aku mendengar Nabi ^ melarang 
hal semacam ini dan beliau bersabda, 
'Sesungguhnya Bani Israil binasa karena para 
wanita mereka melakukan ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abui Yaman 
(54)) 

Penjelasan 

O* *■**» : Sepotong rambut di ubun-ubun. 

: Bentuk tunggalnya Jllji yaitu para 
penjaga. 



LARANGAN MEMAKAI PAKAIAN 
UNTUK MENIPU DAN MENAMPAKKAN 
KEPUASAN TERHADAP SESUATU 
PADAHAL IA TIDAK DIBERI 

HADITS KE-1379 

U :cJli o\y>\ 

& ^ ji* »Sj^> ^ 5j au' 

S* ^ JJ-^3 <£jj 

Jiaj |J L»j :^kL«bj 4« 

Jij |J Uj t-Aj V\ vjbS” 'W : j gjjVidl *j»y>.l) 

(5^1 jUsit ^ Uj 

Hadits Asma'. Seorang wanita bertanya, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
memiliki madu (istri lain dari suaminya), 
karena itu apakah aku akan mendapat dosa 
bila aku menampak-nampakkan kepuasan 
dari suamiku dengan suatu hal yang tak 
diberikannya kepadaku?" Maka Rasulullah 
^ss bersabda, "Seorang yang menampakkan 
kepuasan dengan sesuatu yang tidak 
diberikan kepadanya adalah seperti halnya 
seorang yang memakai pakaian kepalsuan." 
(HR. Bukhari, Kitab: * Nikah 1" (67), Bab: 
Memamerkan sesuatu yang sebenarnya 
tidak ada dan larangan orang yang miskin 
untuk sombong (1 06)) 

Penjelasan - 

->3j 0 fJ U, : Az-Zamakhsyari 

menjelaskan dalam Al-Fd'iq, mutasyabbi’ 
memiliki dua makna. Pertama; orang yang 
memaksa diri makan secara berlebihan 
melebihi rasa kenyang hingga perut terisi 
penuh. Kedua; menampakkan diri seakan 
kenyang padahal tidak. Makna kedua ini 
digunakan secara majaz untuk orang yang 


menampakkan suatu keutamaan yang tidak ia 
miliki dan ia tidak patut memiliki keutamaan 
tersebut. 

Orang seperti ini diserupakan seperti orang 
yang mengenakan dua pakaian palsu, yaitu 
menipu orang lain dengan mengenakan 
pakaian orang-orang zuhud dan orang-orang 
hidup sengsara karena pamer. 

Dua pakaian disandarkan pada kebohongan 
karena kedua pakaian tersebut dikenakan 
dengan tujuan berbohong. Artinya, kedua 
pakaian ini dikhususkan untuk kebohongan 
yang membenarkan kenapa keduanya 
disandarkan pada kebohongan tersebut. 
Atau yang dimaksud adalah orang yang 
mengenakan pakaian tersebut laksana orang 
yang mengenakan dua pakaian kebohongan, 
salah satunya ia gunakan sebagai baju, dan 
satunya lagi ia gunakan sebagai sarung. 
Al-Qasthalani menukil dari As-Safsani, ia 
berkata, "Maksudnya, seseorang mengenakan 
dua pakaian titipan atau pinjaman dimana 
orang-orang mengira kedua pakaian tersebut 
miliknya. Pemakaian kedua baju ini tidak 
berlangsung lama, sehingga kebohongannya 
tersingkap. Maksudnya adalah melarang 
seorang wanita melakukan hal semacam 
itu karena dikhawatirkan menimbulkan 
kerusakan antara suami dan madunya, 
sehingga memicu kebencian di antara 
keduanya." 


859 




BAB 40 
ADAB 


LARANGAN JULUKAN ABU QASIM 
DAN NAMA-NAMA YANG 
DISUNAHKAN 


HADITS KE- 1380: 

Jij \co : jli «ilft 4&I (<&j (jil -VTA‘ 
Osi5J\i c^UJl UI G ^j£)U 

Slj « < jt^U Ij^mi : jlfl |J : JULd aJl& 



(«5U-SII U ^ t' *>« n :,i cSjUJl ^>t) 


Anas as berkata, "Ada seorang lelaki di Baqi' 
yang memanggil, *Wahai Abu Al-Qasim.' Lalu 
Nabi jjg menoleh kepada orang itu lalu dia 
berkata, 'Bukan engkau yang aku panggil.' 
Maka Nabi gjj bersabda, “Pakailah namaku 
dan jangan kalian pakai kuniyahku. 1 " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Belf' (34), Bab: 
Tentang pasar (49)) 


1 Perintah dan larangan dalam hadits tersebut bukanlah 
untuk mewajibkan atau mengharamkan. Imam Malik 
bahkan telah membolehkannya secara mutlak. Sebab, 
larangan itu hanya pada zaman Nabi jg saja, dikarenakan 
adanya kesamaan. Kemudian larangan itu dinasakh 
karena sudah tidak ada kesamaan. Sekelompok salaf 
berpendapat bahwa larangan tersebut ditujukan khusus 
buat orang yang mempunyai nama Muhammad atau 
Ahmad. Karena adanya hadits yang melarang seseorang 
punya nama sekaligus julukan yang sama dengan nama 
dan julukan Nabi Muhammad jg. 


Penjelasan 

: Muhammad dan Ahmad. 

: Abu Qasim. Perintah dan larangan 
ini bukan untuk wajib dan haram. Malik 
membolehkannya secara mutlak, larangan 
ini hanya berlaku di masa Nabi aSg untuk 
menghindari ketidakjelasan si penyandang 
nama dan kuniah tersebut, kemudian 
setelah itu larangan ini hapus. Sejumlah 
salaf menyatakan, larangan ini khusus 
untuk orang yang bernama Muhammad dan 
Ahmad berdasarkan hadits yang melarang 
menyatukan nama dan kuniah beliau sg|. 


HADITS KE-1381: 

4JJ1 -Uf’ du i > -WW 

cJul y&\ i\LJ \L jijj ay : j\i 

*U +£- % t^UJl UI ciLj£-aj Sl :jUa3^1 

4All U :<JLa 5 4lll ^£jJl <3^® 

Sl ijUai'il cJUi <jL*(U)l £uli*>a Ji jJj 
jjjSJl jlfll lUfr Slj «£*Aa 11 Gl 

I : jju-j 4JJI ( J«<3 



861 



(jljo *GJ\ Jji i—>U V «-AsS* #V ’(_3 A^yi-t) 

( *~jb oV* 

Jabir bin Abdullah Al-Anshari berkata, "Ada 
seorang dari kami dikaruniai anak, lalu dia 
berkehendak memberi nama anaknya Al- 
Qasim. Mendengar hal itu, orang-orang 
Anshar lantas berkata, 'Kami tidak akan 
memanggil kamu dengan julukan Abu Qasim 
dan tidak akan memuliakan kamu dengan itu 
sekejap pun/ 

Kemudian orang itu menemui Nabi jg untuk 
mengadukannya, 'Wahai Rasulullah, aku 
dikaruniai seorang anak kemudian aku 
memberinya nama Al-Qasim. Namun, orang- 
orang Anshar berkata bahwa mereka tidak 
akan memanggil saya dengan julukan Abu 
Al-Qasim dan tidak akan memuliakan saya 
dengan itu sekejap pun/ 

Maka, Nabi %% bersabda, 'Apa yang 
dilakukan kaum Anshar benar. Berilah nama 
dengan namaku, tapi jangan memberi 
julukan dengan julukanku karena aku adalah 
Qasim (orang yang membagi-bagi))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" (57), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Maka sesungguhnya 
untuk Allah adalah seperlima" (7)) 

- Penjelasan- 

&£■ uLUii S : Kami tidak memuliakanmu dan 
kami tidak bahagia karena hai itu. 


HADITS KE-1382: 

«Jj AJLfr «iill £$£')•’ ~ ffA? 

viLjfcu 'i :bJuLs Lu 

r- M ^ 


J1 A~Ji\ t-o-t vL '•» VA :ii cSjUUV ^>i) 

3abir m berkata, "Seorang lelaki di antara 
kami ada yang memiliki anak, kemudian dia 
memberi nama Al-Qasim. Maka kami berkata, 
'Kami tidak akan menjuluki kamu dengan Abu 
Qasim dan kami tidak akan memuliakannya/ 
Lalu orang tersebut memberitahukan kepada 
Nabi jgjj. Maka beliau bersabda, 'Berilah 
nama Abdurrahman kepada anakmu/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Nama- 
nama yang paling dicintai oleh Allah ‘Azza 
Wajala (105)) 

---Penjelasan 

fclj? % : Kami tidak memuliakanmu dengan 
sebenarnya. 


HADITS KE- 1383: 

JjI jll : jli - \TA T' 

1 yS£so 'ij ^3-»ub AUl 

M ,_gJl t-Ai T’ :c-SUll 'U 

Abu Hurairah m berkata bahwa Abu 
Qasim bersabda: "Berilah nama dengan 
namaku dan jangan kalian menjuluki dengan 
julukanku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Gelar Nabi m (20)) 


862 



MENGGANTI NAMA YANG BURUK 
MENJADI BAIK 

HADITS KE-1384: 

$ Cjlj 5' ‘SJo* ^ ~ ' rAt 

^9 411 1 l£lLud i»y 

cSi'j pP5 aJl& ijji 

<Jl J iyA i-4j VA vjfyl <-4^ VA : j 

(«> p—l 

Abu Hurairah menjelaskan bahwa nama 
asli Zainab adalah Barrah. Maka, dikatakan 
kepadanya, "Apakah kamu hendak 
menyucikan dirinya?" Setelah itu, Rasulullah 
^ menamainya Zainab. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Mengubah nama dengan nama yang lebih 
baik dari sebelumnya (108)) 

— Penjelasan - 

: Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin. 
liliS : Karena kata barrah berasal dari kata 

birr (kebajikan). 


LARANGAN NAMA RAJA DIRAJA 

HADITS KE-1385: 

ibl j-* *gi)l JVl : JVl oJjJa gt vioji- - NT A® 
, 41)1 JJLC- :pU*j 4.JLP 

4}VJ$idUp 

JC£ »L~Sl ^1 'H vAl VA tfjUJl ^i-i) 
(4I1I 

Abu Hurairah berkata bahwa Nabi 
bersabda, "Sehina-hinanya nama di sisi 


Allah adalah seseorang yang bernama 
Malikil Amalak (Raja Diraja atau Syahan 
Syah, raja segala raja))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Nama- 
nama yang paling Dibenci oleh Allah (1 1 4)) 

Penjelasan 

: Lebih hina. 


MENTAHNIK BAYI SAAT LAHIR 
DAN MENAMAINYA DENGAN NAMA 
ABDULLAH, IBRAHIM, DAN NAMA NABI 
LAINNYA 

HADITS KE-1386: 

SIa #Jl dUU # JZ\ lo ji- - vfA't 
(5^*i j ^ 

J*i La : jli (OSfjJa y\ Uli Jiuii 

cJJSi «5^ ^ jA tjJju j»l cJll ?,JjI 

Clfl p ,l\Sjt}\ <C Jl 

jj-J (Jl _jjI LJi t^aJi j\j :cJ\J 

,iAutj £- 1 :Jln3 j 4*Jl& 4l)l 41)1 

oOjjl *Ujj pJJI :j\5 :JV5 «JuJdl 

£gill 4 j diiLs-l :4^dJp JjI iL&C- 

4xa cJuJIj 'H £gi)l 4J Jjli 5H 
:ljllS AjLoI :JliI pJj 4 Jl& 41)1 
p-*J 4*i& 41)1 ( J^ ^giJl iOl>3 pu 

<££*all C3 Cj I 4 M?®® ‘isi J^l p 

41)1 Jufr oIImjj «4j 4xL>J 
•IjLft ijljit Y\ : j Aj-^i-l) 

(rfSLltfj Jjo jj jl JjJ 


863 



Anas bin Malik m berkata, "Anak Abu 
Thalhah sedang sakit. Ketika Abu Thalhah 
pergi, anaknya meninggal. Saat datang, 
Abu Thalhah bertanya, 'Bagaimana keadaan 
anakku?' Ummu Sulaim menjawab, 'Dia lebih 
tenang dari sebelumnya/ Ummu Sulaim 
kemudian menyuguhkan makan malam dan 
Abu Thalhah pun makan malam kemudian 
bersetubuh dengannya. 

Seusai (jimak), Ummu Sulaim berkata, 
'Anakmu telah dikuburkan/ Maka keesokan 
paginya, Abu Thalhah menghadap Rasulullah 
dan mengabarkan kejadian tersebut. 
Beliau bertanya, 'Kalian tadi malam menjadi 
pengantin?' 2 Abu Thalhah menjawab, 'Ya/ 
Beliau pun berdoa, 'Ya Allah, berkahilah 
keduanya/ 

Setelah berbulan-bulan berselang, Ummu 
Sulaim melahirkan seorang anak lalu Abu 
Thalhah berkata kepadaku, 'Jagalah ia 
hingga engkau bawa ke hadapan Nabi $5j/" 
Anas kemudian membawa bayi tersebut 
kepada Nabi dan Ummu Sulaim 
membekalinyadenganbeberapa kurma. Nabi 
kemudian menggendong bayi Abu Thalhah 
lalu bertanya, 'Apakah ia (Anas) membawa 
sesuatu?' Para shahabat menjawab, 'Ya, 
beberapa butir kurma/ Nabi £§ kemudian 
mengambil kurma dan mengunyahnya, 
lantas beliau ambil kunyahan dari mulutnya 
dan memasukkannya ke dalam mulut sang 
bayi. Baru setelah itu memberinya nama 
Abdullah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Aqiqah " (71), Bab: 
Memberi nama anak dan mentahniknya (1 )) 

- Penjelasan 

oS'U : Fi’il tafdhil dari sukun (tenang), 

maksudnya sudah tenang karena sudah 
meninggal dunia. Abu Thalhah mengira yang 


2 Maksudnya adalah kiasan yang bermakna berhubungan 
badan. 


dimaksud istrinya adalah anaknya sudah 
sembuh. 

1&. olii p : Menggauli istrinya. 

: Dari kata muwaroh, artinya mereka 
mengubur anak tersebut, 
adil plr)X : Istifliam (pertanyaan) tanpa 
menyebut kata tanya, kata-kata ini berasal 
dari kalimat a’rasa ar-rajulu artinya seorang 
lelaki menggauli istrinya, maksudnya di sini 
berhubungan badan. Berhubungan badan 
disebut i’ras (menyelenggarakan pesta 
pernikahan), karena termasuk salah satu 
kaitannya. 


HAD1TS KE-1387: 

jJ j : Jl! iit <Ull - 'Y AV 

.(^1 iiiSj <a5^31j iij \£$J 

;bA Jjljll U vV ' :»■«..)' vjbf V\ tSjUJI 4^1) 

o*i p ^ 

Abu Musa ss berkata, "Anak laki-lakiku lahir 
kemudian aku membawanya kepada Nabi 
3 g. Beliau lalu memberinya nama Ibrahim. 
Beliau juga menyuapinya dengan kunyahan 
kurma dan mendoakannya agar diberkahi, 
setelah itu menyerahkannya kepadaku." 
Ibrahim adalah anak tertua Abu Musa. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Aqiqah" (71), Bab: 
Memberi nama anak dan mentahniknya (1 )) 

HADITS KE-1388: 

cJjP’ Ipt 4JJI (j - YTAA 
«j^i U]3 :cJ\i «jOjJI (jJ Afal A-ju 


864 



HADITS K.E-1389: 


j*J ‘jUi Aj c*Ljb cJjii caL.u)I OwJll 

Ifci p <Uxij3 j|| *gi)l Aj c«Jl 

j^S jjl 5^9 ‘A-i Cl, P tl^ L k Zj 

A^o- |»j A^Lfr 4A)i ^*S> Ajjl <$L> 
aJj Aj) J jjjl ‘A_Jl& a) IpS jlj cS^a^J 

^4 

i i_j\j t# jLaj^ll <_s>U> <_jVsS” "VT : j (JljU\Jl *>^i-j) 
(Sjojll Jl rtjbr-oij jJ L-j aJlC. <tjjl ( J-^> 


Ketika Asma' igg sedang mengandung 
Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku 
keluarmenuju Madinahsaatusia kandunganku 
memasuki usia yang sudah sempurna. Aku 
singgah di Quba' lalu melahirkan di sana. 
Kemudian aku membawa bayiku ke hadapan 
Nabi dan kuletakkan di buaiannya. 
Beliau lantas meminta sebutir kurma dan 
mengunyahnya, kemudian meludahkannya 
ke mulut bayiku sehingga yang pertama kali 
masuk ke rongga mulutnya adalah air ludah 
Rasulullah gjj. Kemudian beliau mentahniknya 
dengan kurma (memasukkan kunyahan 
kurma ke bagian depan tenggorokan 
sebelah atas) lalu mendoakan keberkahan 
kepadanya. Dialah anak yang pertama kali 
lahir dalam Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Hijrah Nabi dan 
para sahabatnya ke Madinah (45)) 

Penjelasan 

jLi : Menyempurnakan masa kehamilan pada 
umumnya, yaitu selama sembilan bulan. 

: Mengucapkan, "Semoga 

Allah memberkahimu, semoga Allah 
memberkahinya.” 

& dj : Yaitu di Madinah. 


jjjuJb Q\ : j\S J4 1» - \Xh\ 

a^JlC’ aUI (jl ^1 

I^JlS 0iX?i3 A ju JfjS 

‘AjJJ jjo jJu-j A*L& AJJI 

Ajjl .^asS' <AJjU A*wmi1 

&\ : jlli M ^ j Juj 

U :Jll (Ajilt \j oVlIIS JjI JUl 
bLoiwA A^« il :(J\5 

jaUI AaAjJ 

JJ i3i>^ '''A ijbS’ VA :j “'^»•1) 

(<l* |j-o-i p— > 


Sahi bin Sa'd berkata, "Al-Mundzir bin Abu 
Usaid dibawa ke hadapan Nabi ketika ia 
baru dilahirkan. Beliau meletakkan bayi itu 
di pangkuannya, sementara itu Abu Usaid 
duduk di dekat beliau. Tampaknya perhatian 
Nabi tertuju penuh kepada sesuatu yang 
berada di hadapannya. Melihat hal itu. Abu 
Usaid menyuruh seorang untuk mengangkat 
anaknya dari atas paha Nabi dan 
memindahkannya. 

Ketika Nabi selesai dari urusannya, beliau 
bertanya, 'Mana bayi itu? Abu Usaid 
menjawab, 'Kami telah memulangkannya, 
wahai Rasulullah.' Beliau bertanya, 'Siapa 
namanya? Abu Usaid menjawab, 'Fulan.' Lalu 
beliau bersabda, 'Tidak, namanya adalah Al- 
Mundzir/ 

Dengan demikian, beliau telah memberinya 
nama Al-Mundzir pada hari itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " AdabT (78), Bab: 
Merubah nama dengan nama yang lebih 
baik dari sebelumnya (1 08)) 


865 



- Penjelasan 

: Sibuk dengan sesuatu, 
o&li : Pola istafala dari kata afaqa, artinya 
kembali pada kondisi semula setelah dibiarkan 
sesaat untuk keperluan lain, beliau sadar 
kembali dan tidak melihat si bayi tersebut. 

: Sudah kami bawa pulang ke rumah, 
jjidl Jllii : Karena optimis saat besar nanti 
si bayi memiliki ilmu untuk ia gunakan 
mengingatkan orang-orang. Demikian 
penjelasan Ad-Dawudi. Senada dengan 
pernyataan Ath-Thibi, "Sepertinya Nabi 
jSi merasa optimis pada bayi tersebut dan 
mengisyaratkan makna mendalami agama 
dalam firman-Nya, " Mengapa sebagian dari 
setiap golongan di antara mereka tidak pergi 
untuk memperdalam pengetahuan agama 
mereka dan untuk memberi peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka telah 
kembali, agar mereka dapat menjaga 
dirinya ." (At-Taubah: 122). 


HADITS KE-1390: 

Al : JV5 : jJ! lio - VPV 

JjI 5J JUj £l 4.5^ tllii- j-loJl jlaA jJu ’*J 

U \j! u; : jlS 'sSs* li| (p^) * 

Aj : JIS Jiii 

io&t "t VA 

CM -M 

Anas berkata, "Nabi jjg adalah sosok yang 
paling mulia akhlaknya. Aku memiliki 
saudara yang bernama Abu Umair (kala itu 
ia habis disapih)) Dan apabila beliau datang 
maka beliau akan bertanya, 'Hai Abu Umair, 
bagaimana kabar Nughair (burung pipitnya» 
Abu Umair memang senang bermain 
dengannya." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Adati' (78), Bab: 
Memberi kuniyah anak padahal belum 
mepunyai anak (112)) 

Penjelasan 

jUu : Disapih. jjSiJt : Bentuk tashghir dari kata 
naghar, artinya burung kecil dengan paruh 
berwarna merah, jamaknya nughran. 


MEMINTA IZIN MASUK RUMAH 

HADITS KE- 1391: 

4 4 

ajIS" il {y* 

oiji (Ui Jp CoilLut : jlii ijjC’jji 

Co3\£mi 1 :cJj U : jlil <4 

:j|| 4JJl <4 tPji jali 

3J pll.tfStt jL4sJL>l 5i^»l lil 
^IsJUl iaIIIj a11& auI] :jul 

AJJlj £■» JUs ? jUg ££ A a a*» 

iiUi JvS j|S| 5^31 j ; . «aaa CwJLs 

^ .i ...~H *_jIj W Nl vobS* VS : j *j>^*.i) 

(ibboUa-fy 

Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Saya pernah 
berada di salah satu majelis orang-orang 
Anshar. Tiba-tiba, Abu Musa datang dalam 
keadaan kalut, la mengisahkan, 'Aku (tadi) 
meminta izin kepada Umar hingga tiga kali, 
namun ia tidak memberiku izin maka aku 
hendak kembali pulang. Lalu Umar bertanya, 
'Apa yang membuatmu kembali pulang?' 


866 



Kujawab, 'Aku (tadi) meminta izin hingga tiga 
kali, namun aku tidak diberi izin maka aku 
hendak kembali pulang, karena Rasulullah 
M bersabda, 'Apabila salah seorang dari 
kalian meminta izin, namun tidak diberi izin, 
hendaknya ia kembali pulang/ Maka Umar 
pun berkata, 'Demi Allah, sungguh kamu 
harus memberiku satu bukti yang jelas.'" 

Abu Musa bertanya, 'Apakah di antara 
kalian ada yang pernah mendengarnya 
dari Nabi ^§?' Lalu Ubay bin Ka'ab berkata 
(kepada Abu Musa), 'Demi Allah, tidaklah 
ada orang yang akan bersamamu melainkan 
orang yang paling muda di antara mereka/ 
Pada saat itu, akulah (Abu Sa'id Al-Khudri) 
orang yang paling muda. Lalu aku pergi 
bersamanya menemui Umar dan aku pun 
memberitahukan kepada Umar bahwa Nabi 
^ memang benar pernah bersabda seperti 
itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinan i" (79), Bab: 
Mengucapkan salam dan meminta izin 
sebanyak tiga kati (13)) 

Penjelasan 

is-y $ ■ Abdullah bin Qais Al-As/ari. 

'jjZ-lS : Dza'arahu artinya membuatnya takut, 
kata ini mengikuti bab kata qatha’a, kata dza’r 
mengikuti pola kata 'udzr. 

«3* && : Meluruskan apa yang engkau 
riwayatkan. 


ORANG YANG MENGETUK PINTU 
KETIKA DITANYA TIDAK BOLEH 
HANYA MENJAWAB, “SAYA" 

HADITS KE- 1392: 

C%Jl :jl! iXi£> 

“j. ^ s .""s 

(Jp au! 


:J\il <\j| i C -JJii f b :JUi tolill cJ&Jti 

I4A i/ .UI ...UI 

tli JU lal 'V A*.J±.\) 

(uijla 

3abir bin Abdullah berkata, "Aku menemui 
Nabi untuk mengurus utang ayahku. Saat 
aku mengetuk pintu rumah Nabi, beliau 
bertanya, "Siapakah itu?" Aku menjawab, 
"Saya." Beliau lantas bersabda, "Saya, 
saya!" Seolah-olah beliau membencinya . 5 
(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinan " (79), Bab: 
Apabila ditanya "siapa itu?" dijawab: "saya" 
(17)) 

Penjelasan- 

Uij? : Nabi jg tidak menyukai jawaban 
tersebut karena tidak memberitahukan apa 
yang ditanyakan, karena Nabi jg ingin tahu 
siapa yang mengetuk pintu setelah beliau 
tahu ada seseorang yang mengetuk pintu, lalu 
orang yang datang bertamu memberitahukan 
bahwa ia adalah orang yang mengetuk 
pintu. Jawaban ini tidak memberitahukan 
pertanyaan yang dimaksudkan. 


LARANGAN MELIHAT KE DALAM 
RUMAH ORANG LAIN 

HADITS KE-1393: 

J 4 *» tio-p» - \T\T 

#Tj llXd s4*<Aj Aj Sflj AiM 

3 Hal itu karena Jabir menjawab pertanyaan dengan 
jawaban yang tidak memuaskan (masih menimbulkan 
tanda tanya). 


867 



HADITS KE-1394: 


££ Ol jilfr! JJ :J\J ^ djjl 

5* 5^1 J 1 ??’ : SU 4&1 Jj-i3 «tlL v lc- 

./4£)1 J*l 

r y «* s? c^' o- W :*M« w «i <&M ^>t) 

(*1 iji >Li 4jut lyiii 

Sahal bin Sa'd As-Sa'idi mengisahkan, ada 
seseorang yang mengintip melalui lubang 
pintu kamar Nabi $§. Saat itu, beliau tengah 
menyisir rambutnya. Ketika Rasulullah ^ 
melihatnya, beliau bersabda, "Kalaulah aku 
tahu bahwa engkau mengintip, niscaya sisir 
itu kutusukkan pada kedua matamu." Lalu 
Rasulullah bersabda, "Diperintahkannya izin 
adalah untuk (menjaga) pandangan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "D/yaf" (77), Bab: Sarang 
siapa mengintip rumah orang lantas mereka 
membutakan matanya, maka tidak ada diyat 
(23)) 

Penjelasan 

: Al-Hafizh menjelaskan, juhr adalah 
lubang melingkar di tanah atau di 
kebun, makna asli kata ini adalah tempat 
persembunyian hewan liar. 
tSjl* : Besi yang digunakan untuk meluruskan 
rambut kusut, memiliki ujung runcing. 
Pendapat lain mengartikan; mirip seperti 
sisir, gigi-giginya terbuat dari besi. 

& a, i=J££J : Maksudnya adanya aku 
tidak menikam, karena aku ragu apakah kau 
mengintip dengan sengaja atau kau hanya 
berdiri saja tanpa mengintip. 

6a)il : Meminta izin untuk masuk rumah. 

y* & : Yaitu sisi pandang agar tidak 
melihat aurat orang yang berada di dalam 
rumah. Andai bukan karena pandangan, 
tentu tidak disyariatkan meminta izin. 


Qb\ 51 <j«il - VTH 

&I J-i ^Dl a£\ fUl 3|| Jom 

jaa i* j ) p by 

# v ' -i} l&UJI ^->1) 

Anas bin Malik menuturkan bahwa ada 

seorang lelaki mengintip ke salah satu kamar 
Nabi ^g. Nabi lantas menemuinya dengan 
membawa satu atau beberapa anak panah. 
Aku melihat seolah-oleh beliau menakut- 
nakuti hendak mencolok (mata) laki-laki itu. 
(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinan i" (79), Bab: 
Meminta izin demi menjaga pandangan (11)) 

Penjelasan- 

jpL : Bentuk tunggalnya artinya kandang 

unta, kata (kamar rumah) juga 

berasal dari akar kata ini, bentuk jamaknya 
hujar, sama seperti ghurfah dan ghuraf, 
bentuk jamak lainnya hujurat. 

: Mata panah berbentuk memanjang 
dan tidak lebar. 

: Mendatangi sasaran tanpa ia sadari. 

: Untuk ia tikam di bagian mata saat ia 
lengah. 


HADITS KE-I 395: 

4 Wi A>1 <« •J\ iJji- - \r \ o 

cUw 4 Jl& AUl 

5^ U iilc. o Uli ud pj 

JULc. 


868 



}' <«*• jj-' j* i-A< M '■£ <t-j£^) 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda: "Jika seseorang 

mengintip rumahmu padahal kamu belum 
mengizinkannya, lalu kamu melemparnya 
dengan batu sehingga membutakan 
matanya, kamu tidak mendapat dosa 
karenanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Diyaf (77), Bab: 
Menuntut hak atau qisas bukan penguasa 
(15)) 


Penjelasan - 

: Aku melemparkannya, makna asli 
khadzaf adalah melemparkan batu kerikil 
atau biji di antara dua jari, atau menggunakan 
ketapel dari kayu untuk melemparkan batu 
dengan dipegang di antara jari ibu dan jari 
telunjuk. 

&£• olzSS : Hingga matanya tercukil atau tidak 
bisa melihat. 

iyt Z& U : Kamu tidak berdosa dan 
tidak pula dihukum. 


869 




BAB 41 
SALAM 


ORANG YANG NAIK KENDARAAN 
MEMBERI SALAM KEPADA PEJALAN 
KAKI, ORANG YANG SEDIKIT 
MEMBERI SALAM KEPADA ORANG 
YANG BANYAK 

HADITS KE- 1396 

jp 44fy ^ & 

Ji jp ^uii jp 

fjLJ yb *i VI :j *►>!) 

<**UjP 

Abu Hurairah berkata bahwa Nabi ^g 
bersabda, "Hendaknya orang yang 
berkendara memberi salam kepada yang 
berjalan, pejalan kaki memberi salam 
kepada yang duduk, dan (rombongan) yang 
sedikit memberi salam kepada (rombongan) 
yang banyak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinarf' (79), Bab: 
orang yang berkendaraan mengucapkan 
salam kepada yang berjalan (56)) 

--Penjelasan 

fa : Hendaklah mengucapkan salam. 


HAK SEORANG MUSLIM UNTUK 
DIJAWAB SALAMNYA 

HADITS KE-1397 

: JVS tilfr &\ (tgj Vji'j* 'J\ fafa - W W 

: Jl^AJ |Jl '*ij aJlc- <U3l 4JJI j j — jj 
SiLtaCj pLtwaJl j j^>- 

ifa fa j «j£&5)l «jbjjUl 

C*+» fcM# vV * uSULl rr ^ <*->!) 

Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah sg bersabda: 'Kewajiban 

muslim atas muslim lainnya ada lima, yaitu 
menjawab salam, menjenguk yang sakit, 
mengiringi jenazah, memenuhi undangan, 
dan mendoakan orang yang bersin.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Perintah untuk mengantar jenazah (2)) 

Penjelasan 

c.. ; l.> 3 : Mendoakan orang bersin ketika 
ia membaca hamdalah. 


871 



LARANGAN MEMBERI SALAM 
KEPADA AHLI KITAB DAN 
BAGAIMANA MENJAWAB SALAM 
MEREKA 

HADITS KE-1398 

: JVl ucs- Al dUU j-il - VT^A 

fiali C lij :fLj Alli- jll 

p£su\£j JaI 

Jp Sjl «_«/ 1->U T T V ' =<j *»->-i) 

Anas bin Malik m berkata, Nabi jgi bersabda: 
"Apabila ahli kitab menyampaikan salam 
kepada kalian maka jawablah wa 'alaikum 
(dan atasmu))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinan * (79), Bab: 
Bagaimana membalas salamnya ahlu 
dzimmah (22)) 

— Penjelasan 

yis£il : Yahudi dan Nasrani. 


HADITS KE-1399 

(ijij 'jJL 4 jo\ alc. - \r < \ < \ 
:J\S 4>Jlfr 4ll! 4jjl Jjj^ (3^ o 4 * P 
f UJI (J^JL) U)ld ^ £ ~sAC’ ^J u h W 

: jis adi 

jJp i—fl.'T i_>L rr v^ .■ j *»^i-i) 

(r^LMwttjut 

Abdullah bin Umar © berkata, Rasulullah 
3g| bersabda: "Apabila orang-orang Yahudi 
menyalami kalian, sesungguhnya yang 
mereka ucapkan itu adalah, 'Assamu 'alaika 


(bagimu kebinasaan)/ maka jawablah, 'Wa 
'alaika (dan bagimu pula kebinasaan))'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Bagaimana membalas salamnya ahlu 
dzimmah (22)) 

Penjelasan 

(lili : Kematian, alif pada kata ini aslinya 
wawu. 


HADITS KE-1400 

:cj\5 i\£s- 4JJl q&j - M’* 

Zi\ 4 I 1 I Sy*j Jp 
:cJui «(iLlfr pUJI :lpui j»Llj ^Ic- 
4A)1 4&1 JjJgj JUs .aJuJJIj f UJI 

aU\ (jls U ^ 4 -* AmLc’ 
L» ^a-i»S |»j 4JJ1 U :C^L&3 .<0S” 3 

jJLd :jJL-j A«JlS> 4JJ| 4ii\ J13 fljJll 

p&su)s>j :cJl9 

^jc i^aS 4-iIj rr :ol^*—Yl <jbS' s \ : j tjijladl <»-^».1) 

((^uii-jiij*! 

Aisyah® berkisah, "Sekelompok orang 
Yahudi datang menemui Rasulullah 3g. 
Mereka lalu berkata, ' Assamu 'alaika 
(semoga kebinasaan atasmu))' Aku 
memahaminya maka aku menjawab, 
'Alaikumus s6m wal la'nah (semoga 
kebinasaan dan laknat menimpa kalian))' 
Lalu Rasulullah bersabda, 'Tenanglah 
wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai 
sikap lemah lembut pada setiap perkara/ Aku 
berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau 
tidak mendengar apa yang telah mereka 
katakan?' Rasulullah jg menjawab, 'Saya 


872 



telah menjawab wa 'alaikum (dan semoga 
atas kalian juga))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Bagaimana membalas salamnya ahlu 
dzimmah (22)) 

Penjelasan - 

: Artinya; semoga kalian juga demikian, 
maksudnya kami dan kalian sama-sama akan 
mati. Kata ini dihubungkan pada kata-kata 
sejumlah orang Yahudi tersebut. 


MEMBERI SALAM KEPADA ANAK- 
ANAK 

HADITS KE-1401 

4j| «ui- 4JJI tiUU - H*\ 

<jp 

iluub jaJuy 4 -JLc- 

J& pJu. jdl t»>L '® i-A-S* VA *»y»-t) 

foW-K 

Anas bin Malik as menceritakan bahwa 
dia pernah melewati anak-anak kecil dan 
memberi salam kepada mereka, la berkata, 
"Nabi SU juga biasa melakukan hal ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinan " (79), Bab: 
Mengucapkan salam kepada anak kecil (1 5)) 


WANITA BOLEH KELUAR RUMAH 
UNTUK SUATU KEPERLUAN 

HADITS KE-1402 

9 3^1 :cJl5 i ^ A-iilc- do A» - 


liy {1*3*} i 5 jp 

dllfr (35-^ U SSjl \3 :J\ii i_j\Ja2U 
oUisuli :cJll cJIS* 

Ajlj 4&1 dlil Jj— jj 

U :c«JIa9 jAj (Jij 

itf <J[ j\il jOaJ Co-^ oi 

4JL& f»»» AiJl 4AJl :C*Jld .1^5j 

„ i. s S '".>** „ 

«35 <u\ : JU3 AjubJ U «oj ^ 

ot A *x Y* ' r : (j 

(gjJI OjJ 'i!) « 1_)5 

Aisyah «s berkata, "Suatu ketika Saudah’ 
keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya 
hijab atas para wanita." la melanjutkan, 
"Saudah adalah seorang wanita yang 
tinggi besar sehingga mudah sekali orang 
mengenalnya. Kemudian Umar melihatnya, 
dia pun memanggilnya, 'Wahai Saudah, 
sungguh saya bisa mengenalimu. Jika kamu 
keluar maka lihatlah bagaimana kamu 
keluar/ 

Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada 
Rasulullah $| yang ketika itu beliau sedang 
makan malam di rumahku. Di tangan beliau 
ada sepotong daging. Saudah pun masuk 
seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku keluar 
untuk keperluanku, lalu Umar berkata begini 
dan begitu kepadaku.'" 

Aisyah berkata, "Lalu Allah menurunkan 
wahyu kepada beliau dan ketika wahyu telah 
tersampaikan padanya, sepotong daging 
tersebut masih berada di tangan beliau tanpa 
beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda, 


1 Saudah bin Zam'ah, Ummul Mukminin «a . 


873 



'Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar 
dalam rangka memenuhi hajat kalian.'" 2 
(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65), Surat: Al 
Ahzab (13) Bab: Firman-Nya: "Janganlah 
kalian masuk ke rumah Nabi" (8)) 

Penjelasan 

: Saudah binti Zam’ah, Ummul Mukminin 

. 

oU^aill : Ia pulang. 

o> : Tulang yang ada dagingnya. 

jp p : Kesulitan dihilangkan karena 
turunnya wahyu. 

0 ^* Zfrjt- i» : Untuk menghindari 

beban berat dan menghilangkan kesulitan. 
Ini mengingatkan bahwa tujuan hijab adalah 
menutup agar tidak ada sedikitpun dari 
bagian tubuh terlihat, bukan menutupi para 
wanita di rumah. Yang dimaksud keperluan 
di sini adalah untuk buang hajat. 


LARANGAN MENDATANGI WANITA 
YANG BUKAN MAHRAM 

HADITS KE-1403 

4jj\ 5' * cy. ~ M*r 
: fLj aIc. Ai 

al)l Jjmjj U .jUfl3*5ll JUj 

O^Jl :J15 

Je-J 0,1* 'i vl i IV tSjUJl <t*>t) 

(<^1 Jp 4», f »Vl st y\j 

Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa 
Rasulullah %% bersabda, "Janganlah kalian 

2 Maksud hijab dalam hadits tersebut ialah, memakai 
pakaian yang menutupi seluruh badan, bukan menutup 
(mengurung) diri di dalam rumah. 


masuk ke dalam tempat kaum wanita." 
Lalu, seorang lelaki Anshar berkata, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana pendapat Anda 
mengenai Al-Hamwu *?" Beliau menjawab, 
"Al-Hamwu adalah maut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Serang 
laki-laki tidak boleh berduaan dengan wanita 
kecuali ditemani oleh mahramnya (111)) 

Penjelasan 

'fLfy : Beri’rab nashab sebagai 
peringatan. Al-Barmawi menuturkan dalam 
Syarhul 'Umdah, kata Jji.dll beri'rab nashab 
karena dihubungkan pada kata (l5j), 'amil pada 
kata (V5p dibuang, perkiraannya demikian; 

\jj£& (jauhkanlah diri kalian), 
kemudian mudhaf-nya dibuang menjadi; 

selanjutnya dihubungkan pada 
kata ini. 

Jiil : Katakan padaku tentang hukum 

seorang ipar masuk menemui seorang wanita, 
op' : Maksudnya, menemui saudara 

ipar sama seperti menemui kematian, karena 
berduaan dengan saudara ipar memicu 
kehancuran dalam agama jika kemaksiatan 
terjadi, atau membinasakan jiwa jika 
hukuman rajam wajib diberlakukan, atau 
menghancurkan si wanita karena dicerai suami 
ketika kecemburuan suami mendorong untuk 
menceraikannya. An-Nawawi menjelaskan, 
yang dimaksud >1 di sini adalah kerabat suami 
selain ayah dan anak-anaknya, karena mereka 
ini adalah mahram bagi istri, mereka boleh 
berduaan dengan si istri, dan mereka tidak 
disebut dengan sifat kematian. Yang dimaksud 
ipar di sini adalah saudara lelaki, keponakan 
lelaki, dan lainnya yang boleh dinikahi si istri 


3 Maksud Al-Hamwu menurut Imam Nawawi ialah kerabat 
suami selain orang tua (bapak, kakek, dan seterusnya) 
dan anak-anaknya. Sebab, status mereka semua adalah 
mahram bagi istrinya, mereka boleh beiduaan dengannya 
dan tidak disifati dengan al-maut (kebinasaan). Maksud 
Al-Hamwu ialah, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, 
dan selainnya yang dibolehkan menikahinya seandainya 
ia belum menikah. 


874 



andai ia belum menikah. Biasanya persoalan 
ini disepelekan, sehingga seorang lelaki 
berduaan dengan istri kakak atau adiknya, 
karena itulah Nabi menyerupakan saudara 
ipar seperti kematian. Ipar harus lebih dilarang 
dari orang asing, karena keburukannya lebih 
banyak dari keburukan yang ditimbulkan 
orang asing, dan fitnah yang timbul karenanya 
lebih memungkinkan, seperti menghampiri 
dan berduaan dengan si wanita tanpa diingkari 
pihak keluarga, berbeda dengan lelaki asing. 


DIANJURKAN BAGI SESEORANG 
YANG BERDUAAN DENGAN WANITA 
UNTUK MENJELASKAN SIAPA 
WANITA TERSEBUT 

HAD1TS KE-1404 

<uLt Zi\ - \l»t 

4JJ| 4JJI L$j 1 ijjoi-l jJuijj 

iApummU ££ 

1*3 tie-C» aJuLfr CO J J> 13*^1 

pSij <uit Zi\ plli tilSjiJ Csili 

Juc o\j cJdo bl 4** 

Ulli Uj\j 

uj Jvil fLy #)l 4JJI Jj-lj jf 

££ Uol Jp ^giJl 

!4jJl U <4Jjl :^!Lt3 .^>- CJO 

A*JlC> 4JJl (3^ t \ « j 4 fr jA^j 

^Lo 

lili» UlrsUjJJ? C~^ > - 

Ja <_jL A v r >U^' TT :j tSjLwJl o^p-0 

( ^A\ J1 of l ^ 


Suatu ketika, Shaf iyah istri Nabi sg mengunjungi 
Rasulullah dalam masa-masa i'tikaf beliau di 
masjid pada sepuluh hari terakhir dari bulan 
Ramadhan. Dia berbicara sejenak dengan 
beliau lalu dia berdiri untuk pulang. Nabi jg 
pun berdiri untuk mengantarnya hingga ketika 
sampai di pintu masjid yang berhadapan 
dengan pintu rumah Ummu Salamah. 

Ketika itu, ada dua orang dari kaum Anshar 
yang lewat lalu keduanya memberi salam 
kepada Rasulullah jg. Maka Nabi sg berkata 
kepada keduanya, "Kalian tenang saja. 
Wanita ini adalah Shafiyah binti Huyay." 
Keduanya pun berkata, "Mahasuci Allah, 
wahai Rasulullah." Kejadian ini menjadikan 
berat bagi keduanya. Lalu Nabi bersabda, 
"Sesungguhnya setan mendatangi manusia 
melalui aliran darah dan aku khawatir setan 
telah memasukkan sesuatu pada hati kalian 
berdua." 

(HR. Bukhari, Kitab: "I'tikaf (33), Bab: Apakah 
seorang yang beri'tikaf boleh keluar ke pintu 
masjid karena kebutuhan (8)) 

- — Penjelasan - - 

44515 : Kembali ke rumah. 

£153 : Mengantarkannya ke rumah. 

J=- : Hendaklah kalian berdua tenang 
seperti kondisi semula, karena tidak ada 
sesuatu pun yang kalian berdua tidak suka, 
ojl U uul : Maha Suci Allah jika Rasul- 
Nya tertuduh melakukan sesuatu yang tidak 
patut, atau kata-kata ini sebagai kiasan untuk 
rasa heran karena kata-kata Rasulullah 3^. 

'g : Terasa besar dan berat bagi 
keduanya apa yang diucapkan Rasulullah 
pSlt j&S : Seperti aliran darah, sisi kesamaan; 
sangat erat dan tidak terlepas dari manusia. 
Ini kata kiasan waswas setan. Hakim 
meriwayatkan bahwa Asy-Syafi’i suatu ketika 
berada di majlis Ibnu Uyainah lalu Ibnu 
Uyainah bertanya padanya tentang hadits ini, 


875 



Asy-Syafi’i menjawab, “Nabi ^ mengucapkan 
kata-kata itu pada keduanya karena beliau 
khawatir keduanya kufur lantaran mengira 
yang bukan-bukan pada beliau, untuk itu 
beliau segera memberitahukan kepada 
keduanya sebagai nasehat sebelum setan 
membisikkan sesuatu ke dalam diri mereka 
berdua sehingga mereka binasa karenanya. 


BOLEH MENDUDUKI TEMPAT 
KOSONG DI SUATU MAJELIS 

HADITS KE-1405 

J-tf 4li 5' ^!5 Co o » - U*o 

0-^15 pPj 

fiil jl O&l JISlI » jij J3l il ia*a 

jp \slj 2 : j\3 <ui 

pPj *JU5. iul 4JJ\ 

J^l «Ijli jliAj <uhll £ 

^/9 «UaIS Jjill :£j\2)l 1^1^ «jLfU» 

{f ppj aII fr Al Al 

J Al 21313 Al jl jjS j£j£{ d jiill 

l'°[j OSa 4lll Ugri L o li L^c^Ai C 0 I 3 

O* Al Jo'j& J>£\ 3 

JC1* Vi-a- a «5 t_A» A .-(JbJl <->\£ r i5jUJl 

Abu Waqid Al-Laitsi mengisahkan bahwa 
ketika Rasulullah £g sedang duduk bermajelis 
di masjid bersama para shahabat, datanglah 
tiga orang. Dua orang menghadap beliau dan 
yang seorang lagi pergi. Dua orang itu terus 
duduk bersama Rasulullah 3 ©. Orang yang 


pertama melihat satu celah (tempat kosong) 
di dalam majelis maka ia pun duduk di sana, 
sedangkan yang kedua duduk di belakang, 
dan yang ketiga berbalik pergi. 

Setelah Rasulullah ^jj selesai bermajelis, 
beliau bersabda, "Maukah kalian aku 
beritahu tentang ketiga orang tadi? Orang 
pertama, dia mendekat kepada Allah maka 
Allah memberi tempat dekat kepadanya. 
Orang kedua, dia malu kepada Allah maka 
Allah pun malu kepadanya. Adapun orang 
ketiga berpaling dari Allah maka Allah pun 
berpaling darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Barang 
siapa yang duduk ketika majlis telah usai ( 8 )) 

Penjelasan 

: Celah di antara dua benda. 
llftlS jsjts : Terus pergi tanpa kembali. 

Slf : Kata peringatan, kemungkinan hamzah- 
nya adalah kata tanya sementara 'i -nya 
adalah nafi. 

urjfe : Bernaung dengan bergabung ke majlis 
Rasulullah ijg. 

<&l iljl» : Memberikan balasan setimpal dengan 
amalannya, yaitu menyertakannya ke dalam 
rahmat dan rida-Nya, atau menuanginya 
pada hari kiamat di bawah naungan Arasy. 
ii* ii»l £J<£Ltf : Merahmatinya dan tidak 
menyiksanya, Allah memberikan balasan 
yang setimpal dengan amalannya. 

: Berpaling dari majlis Rasulullah $gg, 
tidak menoleh ke majlis ini dan pulang. 

«i iul : Allah memberikan balasan 
berupa murka padanya. 


876 



LARANGAN MENYURUH ORANG 
BERDIRI DARI TEMPAT DUDUKNYA 
KARENA INGIN MENDUDUKI TEMPAT 
TERSEBUT 

HADITS KE- 1406 

4&1 ^ 

& jfjJ! jfji ^ fLj 

P 

p-i 'i t_>U n oLS" v^ :J (jijUJl 

Ibnu Umar ® meriwayatkan bahwa Nabi M 
bersabda, "Janganlah seseorang menyuruh 
berdiri orang lain dari tempat duduknya 
kemudian ia duduk di situ." 4 
(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinarf " (79), Bab: 
Dilarang menyuruh berdiri seseorang yang 
sudah duduk dalam sebuah majlis [untuk 
ditempati tempat duduknya] (31)) 

-Penjelasan 

Tekstual hadits ini mengharamkan, sehingga 
larangan ini tidak dialihkan ke hukum lain 
tanpa dalil. 


ORANG BANCI PUN DILARANG 
MENEMUI WANITA BUKAN MAHRAM 

HADITS KE-1407 

:cJ\l «Ijifr C$ej iuJu* }\ - \l*V 

(iJk (jaltj jJu ij 4IL& &\ ^9 *jp 

C 0 I 3 I <4111 Ju£ \j -XS\ Ji 4±\ j \yo 4ix*J*3 

4 Secara jelas larangan tersebut menunjukkan pengharaman 
dan hanya bisa dialihkan (pada hukum makruh) dengan 
dalil yang lain. 


aLU tiLiai <li& (JuUaJI 4All jl 

^Ji jiij oUijjjjjj gjl jJS <5^ 

0 g ‘* a ~ 1 ^ A^JlC’ 411 1 

i_AjUail <_jL v->bS* 'H (JTjlpyJl *»^».t) 

(i)l4 tu. (JIjm 

Ummu Salamah ® berkata, "Nabi jg 
menemuiku ketika di sisiku ada seorang banci. 
Lalu saya mendengar beliau mengatakan 
kepada Abdullah bin Abu Umayyah, Wahai 
Abdullah, bagaimana pendapatmu jika Allah 
menalukkan Thaif untukmu besok? Hendaklah 
engkau menikahi anak perempuan Ghailan, 
sebab ia (perempuan gemuk) yang bila 
menghadap dengan empat cabang dan bila 
berbalik dengan delapan cabang/ Nabi ag 
lantas langsung berkata, 'Jangan biarkan 
laki-laki (banci) itu menemui kalian/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan (64), Bab: 
Perang Thaif pada bulan syawal delapan 
hijriyah (56)) 

Penjelasan 

eii : Banci, yaitu lelaki yang bertingkah 
seperti wanita. 

d4tjf : Katakan kepadaku apa pendapatmu. 

: Namanya Badiyah atau Nadiyah, ia 
masuk Islam dan bertanya kepada Rasulullah 
3lg tentang darah istihadhah, ia dinikahi 
Abdurrahman bin Auf, ayahnya masuk Islam 
setelah penaklukan Thaif. 
gjl Jj53 : Empat lekukan daging perut karena 
berbadan gemuk. 

‘ j > Ijj : Delapan lekukan daging perut. 
Maskudnya, ujung-ujung lekukan daging 
perut terlihat sebanyak delapan lekukan di 
kedua sisinya. 


877 



MEMBONCENGKAN WANITA BUKAN 
MAHRAM YANG KELELAHAN DI JALAN 

HADITS KE-1408 

:cJ\J < ® j£so CJj - M’A 

ji i j S 

iiS j^c- Slj 

*pU 1 s.4*«^9 t_dX f ‘ 

S* J, j^s o*^' (St^' o^ ' 

(JajI ojlSj Sj*«a 

4AJl 4JJl Jj-j 3 i*JS5l Jpl jJjjll jbj! 

Jpftg 

4AJl 4JJl OJ^J d^!3 '■•jg 

«jUo» fc ll ^ Jii aaaj jLL^ 4 J 1 & 
jL-i 0' CwjIs»tlM»\3 .aaU- .jM £j :j\J 

J**' S§ J4?jj' ‘ijf'ij tjlfjll ££ 
jJL-y 4*l£> <Ul' 4X)I uijjbd <^UJl 

:oii3 tjjjjpl OJL*3 «£££-1 Jl 

tS?[) ijpj aU' AUl 

C^j^ C U li iCSj'i £U\i «AjUvil iiaj 
<Jj^' 4JJ|j : jlii «iijijjiv cJj&| (4JU 
J-l3' J^- «J'* d-tyj }j* lii' 5^ 

>=4 _# §i 

‘(J^jA" 

(s >01 V L '*V : C KJ1 vlsT ’W :j tfjUJI ^>1) 

Asma' binti Abu Bakar 1§ berkata, "Zubair bin 
Awwam menikahiku. Saat itu, ia tidak memiliki 
harta dan tidak juga memiliki budak serta 
tidak memiliki apa-apa kecuali alat penyiram 


lahan dan seekor kuda. Maka akulah yang 
memberi makan dan minum kudanya, menjahit 
timbanya, serta membuatkan adonan roti. 
Padahal aku bukanlah seorang yang pandai 
membuat roti. Karena itu, para tetanggaku 
dari kaum Anshar-lah yang membuatkan roti. 
Aku memindahkan biji kurma dari kebun 
Zubair— yang telah dijatahkan oleh Rasulullah 
£gjj — di atas kepalaku sejauh dua pertiga 
farsakh. Suatu hari, aku sedang membawa 
biji kurma di atas kepalaku lalu aku berjumpa 
dengan Rasulullah s£| yang sedang bersama 
beberapa orang dari kaum Anshar. Beliau 
kemudian memanggilku seraya berkata, 'Ikh.. 
ikh..,' (agar untanya menderum) supaya aku 
dapat membonceng di belakangnya. Namun, 
aku malu untuk berjalan bersama para lelaki 
dan aku ingat akan kecemburuan Zubair. la 
adalah orang yang pencemburu. Rasulullah 
M pun tahu bahwa aku malu sehingga beliau 
pun berlalu. 

Setelah itu, aku pun bercerita kepada Zubair, 
'Aku bertemu dengan Rasulullah $§ ketika 
aku sedang membawa biji kurma di atas 
kepalaku. Ketika itu, beliau sedang bersama 
beberapa orang dari kalangan Anshar. 
Beliau lantas mempersilakan agar aku naik 
kendaraan, tapi aku malu dan juga tahu akan 
kecemburuanmu/ Zubair pun berkata, 'Demi 
Allah, kamu membawa biji kurma itu adalah 
lebih berat bagiku daripada engkau naik 
kendaraan bersama beliau.' 

Akhirnya, Abu Bakar pun mengutus seorang 
khadim (pembantu) yang dapat membantu 
pekerjaanku untuk mengurusi kuda. Dan 
seolah-olah ia telah membebaskanku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Kecemburuan (107)) 

Penjelasan — 

JU j* jgfi i Uj : Tidak punya unta ataupun 

ladang untuk bercocok tanam. 

4£S % : Juga tidak punya budak lelaki 
ataupun budak perempuan. 

: Unta yang digunakan untuk mengambil 
air. 


878 



: Mengikat timbanya, 
sjlj : Di-mudhaf-kan kepada kejujuran 
karena mereka sangat berperilaku baik dan 
setia janji. 

lil M iitif : Yaitu Nabi 
memberikan jatah padanya dari hasil tanah. 
<£ : Termasuk tempat yang aku huni. 

£j : Kata-kata yang digunakan untuk 
menderumkan unta. 

SiS dlili fiij : Karena naik 

unta bersama beliau, tentu tidak membawa 
aib, berbeda dengan membawa biji-bijian 
sendiri, mungkin orang lain menganggapnya 
rendah dan hina. 


JIKA BERTIGA, DILARANG 
BICARA HANYA BERDUA TANPA 
MENYERTAKAN SATUNYA DALAM 
PEMBICARAAN 

HADITS KE- 1409 

dJiSJi 5jS gusi ^^5 Si 3 Sfrs 61 : jvS 

jLil (Jrlllj M i_j\j Ia : jl 

(<*JbJl £>y 

Abdullah bin Umar ®8 meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Apabila kalian 
bertiga maka janganlah dua orang berbisik- 
bisik dengan membiarkan orang yang ketiga." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinart' (79), Bab: 
Larangan dua orang berbisik dengan 
meninggalkan orang ketiga (45)) 

Penjelasan 

iSii : Dengan i’rab rata’ karena (oK) sudah 
sempurna. 


tirtS '% : Disampaikan dengan kata-kata 
kabar bermakna larangan. 


HADITS KE-1410 

(Jls t <Ull J-feC" — MV 

lil 4jjl 

jj-i 

^ j£i I jlK \il tV VS **•>») 

Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan. Nabi 
H£ bersabda: "Apabila kalian bertiga maka 
janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa 
menyertakan orang yang ketiga sebelum 
ia berbaur dengan yang lain, karena hal itu 
dapat menyinggung perasaannya." 5 
(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: Jika 
lebih dari tiga orang tidak mengapa berbisik- 
bisik (47)) 

Penjelasan 

ijEisli. Ji : Hingga tiga orang tersebut 
berbaur dengan yang lain. 

Ji-t : seperti itulah orang Arab menggunakan 
kata ini dengan memuat Qy) maksudnya j* 
<£'• 

iyi : Dari kata 6> dan by ^ , alasannya jelas 
ketika ada tiga orang, lalu salah satunya 
ditinggal seorang diri sementara dua orang 


5 Sebab dari larangan tersebut sangat jelas, yaitu bila 
seseorang sendirian dan tidak dilibatkan orang lain yang 
ada di sekitarnya dalam pembicaraan mereka tentu hal itu 
akan membuatnya bersedih. Baik bisa jadi dikarenakan 
ia lantas menganggap dirinya tidak pantas masuk dalam 
perbincangan mereka. Atau, mengira orang lain bergembira 
dengan kesedihannya. Ini semua tentu tidak ada bila semua 
orang berbaur dan tidak ada yang dikucilkan. Tiga atau 
sepuluh orang tidak boleh berbicara satu sama lain dengan 
meninggalkan (mengucilkan) satu orang seorang diri. 


879 



lainnya saling berbisik, tentu hal tersebut 
membuatnya sedih, mungkin karena ia 
mengira kedua temannya menganggapnya 
tidak penting untuk diajak berbicara dengan 
berbisik. Hal ini bisa dihindari ketika kedua 
orang tersebut berbaur dengan orang lain, 
dan orang yang ditinggal sendiri saat itu 
tidak sendirian lagi karena sudah membaur 
bersama yang lain. 


BEROBAT DENGAN RUQYAH 

HADITS KE-1411 

5^1 &i &ej - uw 

(3*- :jli puoj 4JUl ^9 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
si yang bersabda: "Penyakit 'ain (yang 
disebabkan oleh sorotan mata kagum atau 
dengki) adalah hak (benar))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Sorot mata yang jahat ('ain) itu adalah benar 
(36)) 

Penjelasan 

ji ijiil : Serangan tatapan mata dengki benar 
adanya. 


SIHIR 

HADITS KE-1412 

J 

i£ji ^0 4Jill 

j>> 0 oi*** - Jis pUuIii jju 


51 ? iii <i£i i lij («u-iii 

JjlsSJ Ji 4JJl 5 ' 'i :JUa 

Uii*4 juui Uli 

jil& jiil jlIc- >>S|3 *<£?i3 dl? 
:j\i :jvl jijll ju U : &\j 
‘&5j <y* iW ‘j^ c, l 

^ :jli ?jLi} : jli .UiUi 5^ Ojisi U-U- 
iiii» uA> ^ : J\l ?5^!3 .a5LL«j JaJLa 
( 3 ^ JoJld £ i 

:jui jaJUuj aJl& 4JJI 

< S lLLl ifrUi U*U 5^J JjJI jlJl ejjti 
:jll .jjkUJjl J-jjj I 4 & 5 ^J 
alilj UI : JUi (O^JuJJ t^l ?^ll cJJl9 :cJ\J 
i^Si ^ ^>-1 J&jwi 5i * 3^!3 lii 

(^Jl Ja i_jU tA (jls^ Yt : j (JjLkJl 

Aisyah berkata bahwa Rasulullah sSjg 
pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah 
mendatangi para istrinya, padahal beliau 
tidak mendatanginya. (Sufyan— salah seorang 
perawi— mengatakan bahwa keadaan 
seperti ini termasuk sihir yang paling berat)) 
Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, 
apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah 
memberikan fatwa (menghukumi) dengan 
apa yang telah aku fatwakan (hukumi)? 
Dua orang laki-laki 6 telah datang kepadaku, 
lalu salah satu dari keduanya duduk di atas 
kepalaku dan satunya lagi di kakiku. 
Kemudian seorang yang berada di kepalaku 
berkata kepada yang satunya, 'Mengapa 
laki-laki ini?' 


6 Keduanya adalah, malaikat Jibril dan Mikail. 


880 



Temannya menjawab, Terkena sihir/ 
'Siapakah yang menyihirnya?' 

'Lubaid bin A'sham, laki-laki dari Bani Zuraiq, 
seorang munafik dan menjadi sekutu orang- 
orang Yahudi/ 

'Dengan benda apakah dia menyihir?' 
'Dengan rambut yang terjatuh ketika disisir/ 
'Di manakah benda itu diletakkan?' 

'Di mayang kurma yang diletakkan di bawah 
batu dalam sumur Dzarwan/" 

Aisyah melanjutkan, "Kemudian Rasulullah 
mendatangi sumur tersebut hingga beliau 
dapat mengeluarkan barang tersebut, lalu 
beliau bersabda, 'Ini adalah sumur yang 
diperlihatkan padaku, seakan-akan airnya 
berubah bagaikan rendaman pohon inai 
dan seakan-akan pohon kurmanya bagaikan 
kepala setan/" 

Abu Hisyam bertanya, "Apakah beliau 
meminta barangnya dikeluarkan?" Aisyah 
berkata, "Lalu aku bertanya, 'Apakah engkau 
tidak meruqyahnya?' Beliau menjawab, 'Tidak, 
sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku 
dan aku hanya tidak suka memberikan kesan 
buruk kepada orang lain dari peristiwa itu/" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Apakah sihir bisa diusir? (49)) 

Penjelasan 

Sj iliilt jfc : Beliau mengira menggauli 
istri-istri beliau padahal tidak. 

: Keduanya adalah Jibril dan Mikail. 

: terkena sihir. 

f-ij : Mengapa beliau disihir. 

b\SS : Rambut atau jenggot yang jatuh saat 

disisir. 

JU- : Selundang mayang. 

&£ : Serbuk yang muncul dari pohon kurma 
kemudian menjadi kurmajikapohonkurmanya 
berjenis betina, sementara jika pohonnya 


berjenis jantan, serbuk ini tidak menjadi kurma, 
tapi langsung dimakan, biasanya dibiarkan 
selama beberapa hari hingga warnanya 
memutih seperti tepung, baunya harum, 
digunakan untuk menyerbukkan kurma betina. 

: Batu yang dibiarkan di sumur saat digali, 
kuat dan tidak bisa diangkat, dijadikan pijakan 
orang saat menimba air. Yang lain mengartikan; 
batu yang ada di atas sumur, dijadikan pijakan 
saat orang menimba air. Ada juga yang 
mengartikan; batumenonjolpada tanah sumur, 
tempat pijakan orang untuk menimba air dan 
melihat ke dalam air. Yang lain mengartikan; 
batu yang ada di dalam sumur, tempat pijakan 
orang yang turun membersihkannya dan tidak 
bisa dicabut karena sangat kuat. 

&& : Warna merah seperti warna daun 

inai. 

O&dLjt : Karena buruk dilihat, atau di sana 
ada banyak ular karena orang Arab menyebut 
sebagian jenis ular dengan sebutan setan, 
ular ini bentuk mukanya jelek. 

: Nusyrah adalah ruqyah untuk 
mengurai ikatan sihir pada seorang lelaki 
agar mau menggauli istrinya. 


RACUN 

HAD1TS KE-1413 

t kii’ AUl (j£?j { jJ*\ - UVT 

jjl&S jju j <uL& 4 &\ Cjl 51 

4 AJl oljjj £ I43 J* \ cjj Ui : jvl Sl : jvS 

(OsCr^ 1 Cf* d t A obS" #\ : j <»-^»-0 


881 



Anas bin Malik a» meriwayatkan bahwa ada 
seorang wanita Yahudi yang datang menemui 
Nabi Sg dengan membawa seekor kambing 
yang telah diracun, lalu beliau memakannya. 
Kemudian wanita itu diringkus dengan bukti 
daging tersebut dan dikatakan, "Kita bunuh 
saja dia?" Beliau menjawab, "Dangan." 
Sejak itu aku senantiasa melihat bekas racun 
tersebut pada anak lidah Rasulullah Sg. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah " (51), Bab: 
Menerima hadiah dari orang musyrik (28)) 

- Penjelasan - 

: Si wanita Yahudi ini memperb anyak 
racun pada bagian kaki depan kambing, 
karena ada yang mengatakan kepadanya 
bahwa beliau jgg menyukai bagian tersebut. 
I* : Si wanita Yahudi didatangkan lalu ia 
mengaku telah meracuni kambing tersebut. 
Sl Jvs : Karena beliau tidak pernah membalas 
untuk diri beliau, setelah itu Bisyr bin Barra' 
meninggal dunia karena memakan daging 
kambing yang sudah diracuni itu bersama 
Nabi Sg, si wanita Yahudi kemudian dibunuh 
secara qisas. $ jA : Yaitu makanan tersebut. 

: Jamak lahwah, yaitu daging yang 
menempel di pangkal mulut. Pendapat lain 
mengartikan; daging di antara lidah hingga 
pangkal mulut. 

Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi 
M kadang sakit karena memakan daging 
kambing beracun tersebut. 


MERUQYAH ORANG SAKIT 

HADITS KE-1414 

4ll 51 * 'S vio*^ ~ MM 

: jll $\ jl Jl bl 5^ pAnj i AAs> 


H CO 1 } UAmi! C>J 

UjL» j jUb 'i JUA tiljLLui %\Jl A 

juUll t* Vo 'd 

(o^ 

Aisyah «s meriwayatkan bahwa apabila 
Rasulullah menjenguk orang sakit atau 
ada orang yang sakit datang kepada beliau, 
beliau berdoa: 

"Hilangkanlah penyakit wahai Rabb sekalian 
manusia, sembuhkanlah wahai Zat Yang 
Maha Menyembuhkan, tidak ada yang dapat 
menyembuhkan melainkan kesembuhan 
dari-Mu, yaitu kesembuhan yang tidak 
menyisakan rasa sakit." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Sakit' (75), Bab: Doa 
orang yang menjenguk untuk orang yang 
sakit{ 20)) 

Penjelasan 

Uli jjtfj "'i ili i : Lanjutan kata-kata beliau 
(«_ii.Q, kedua rangkaian kata ini terletak di 
antara fi’il dan maf ul mutlak, sementara kata 
lili disebut secara nakirah (indefinite noun) 
untuk mempersedikit, faedah kata-kata 
beliau 'i); karena seseorang sembuh dari 
suatu penyakit namun muncul penyakit lain. 
Untuk itu, Nabi M mendoakan orang sakit 
agar sembuh secara mutlak, bukan hanya 
sekedar sembuh saja. 


MERUQYAH DENGAN AL- 
MU’AWWIDZAT 

HADITS KE- 14 15 

4A)I jpj 5' ‘ 'S liite ‘AoA>> ~ 't'® 

Jp \ju JcA I lil $ pStj AA& <UJ\ 


882 



\j*\ uls «olipuJb 

pL>j j-Uj £u*w»lj t^JlC’ 

(olij*ll <— >U M :u\^' JiUai ujbS' 'n : j gjjliJI 

Aisyah berkata, "Apabila Rasulullah |g 
menderita sakit maka beliau membacakan 
Al-Mu'awwidzat 7 (surat Al-lkhlash, Al-Falaq, 
dan An-Nas) untuk dirinya sendiri, lalu beliau 
meniupkannya. Ketika sakit beliau parah 
maka akulah yang membacakannya pada 
beliau, lalu mengusap dengan menggunakan 
tangannya guna mengharap keberkahannya." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Clur'an" 
(66), Bab: Keutamaan al Mu'awidzaat (14)) 

Penjelasan--- — 

Jli. 1 : Sakit. 

olSjidu : Tiga surah; Al-lkhlash, Al-Falaq, An- 
Nas. 

: Mengeluarkan angin dari mulut ke 
tangan dengan sedikit ludah, lalu beliau 
usapkan ke tubuh beliau. 

m1\ HJj : sakit yang menyebabkan beiiau 
meninggal dunia. 


MERUQYAH PENYAKIT ‘AIN DAN 
GIGITAN HEWAN BERBISA 

HAD1TS KE-1416 

‘JojI g ^ qgg USls, - MU 

JA 'Qfy\ iiSlc- dJll : jll lil 

A*3pl Ajlfr 4i)l 

S# 

(i— ijj-l Sjij ljU rV VI :j jjjlirJI 4a-p-l) 

7 Surat Al-lkhlash, Al-Falaq, dan An-Nas. 


Aswad bin Yazid pernah berkata, "Aku 
bertanya kepada Aisyah & tentang 
ruqyah (jampi-jampi dari Al-Our'an dan As- 
Sunah) dari gigitan hewan berbisa. Aisyah 
menjawab, 'Nabi ^ mengizinkan ruqyah dari 
gigitan hewan berbisa.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan i" (76), Bab: 
Rukyah karena ular dan kalajengking (37)) 

Penjelasan --- 

& k '$ i $ & Aslinya ^ atau y mengikuti 
pola kata shard, ha'-nya menggantikan 
wawu dan ya' yang dibuang, artinya racun, 
atau sengat kalajengking, karena sengat ini 
mengeluarkan racun. 


HAD1TS KE-1417 

4)1 ‘ - MW 

bj «4)1 ‘.Ja tj^JJ JjJu 5« ppj 4Jl& 

1 JJj jiU «IiLami fjuis «U*a*j b bji «lli>Jl 

4i)l Uj i_Aj f A VI :j *»-^-l) 

(fJL-,**!* 

Aisyah meriwayatkan bahwa apabila Nabi 

$5 mendoakan orang sakit, beliau membaca: 
"Dengan nama Allah, debu tanah kami 
dengan ludah sebagian kami, semoga 
sembuh orang yang sakit dari kami dengan 
izin Rabb kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), Bab: 
Rukyah Nabi sg (38)) 

Penjelasan 

CJs : Ini adalah tanah bumi kami. 


883 



HADITS KE-1418 

Sy*ij jj*\ :cJ\l t iiolc- <ioA> - \HA 
dk/ , ‘"5 l>' jt <U)1 4JJ| 

Oi*ll 

(i>jJI S-»j <_>L ro rcJJl i_)bS” VT <^»-l) 

Aisyah m berkata, "Rasulullah 
memerintahkan kami supaya meruqyah 
orang yang terkena penyakit 'ain." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan 1 " (76), Bab: 
Rukyah penyakit karena sorot mata yang 
jahat ('ain) (35)) 

- Penjelasan 

0 $' o* : Karena tatapan mata dengki, 
yaitu orang dengki melihat sesuatu yang 
ia anggap bagus dan baik dengan tatapan 
dengki, sehingga menimbulkan bahaya pada 
sesuatu yang dilihat melalui ketentuan yang 
diberlakukan Allah. 


HADITS KE-1419 
<U)l ^0 *g23l uuJui j&i 
: JUl buu» \ 44^ ££ I4SW ££ tf\j jJuj 

(cu-JI s-ij vV T’ 8 vt 

Ummu Salamah n meriwayatkan bahwa 
Nabi jg melihat budak wanita di rumahnya. 
Ketika beliau melihat bekas hitam pada 
wajah budak wanita itu, beliau bersabda, 
"Ruqyahlah dia, karena padanya terdapat 
nadhrah (sisa sakit yang disebabkan karena 
'ain))" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan” (76), Bab: 
Rukyah penyakit karena sorot mata yang 
jahat ('ain) (35)) 

Penjelasan--- 

aJLLl : warna hitam ataumerah yang didominasi 
wama hitam atau kuning, maksudnya warna 
hitam kekuningan nampak pada wajahnya 
karena tatapan mata dengki. 
fcfcSl» : Terkena tatapan mata dengki atau mata 
jin, atau setan merasuki dirinya. AI-Khattabi 
menyatakan, “Mata jin lebih mengena dari 
pada lisan." 


MENGAMBIL UPAH DARI MERUQYAH 
DENGAN AL-QUR’AN DAN ZIKIR 

HADITS KE- 1420 

jlfijl,: «Uft &\ J**»* (J>\ ~ Uf * 

4-Ift 4A)I ^0 -£i)l 'qA yu 

«ojiJl S GA Jp yjj 

•U*" ^ » 's a ; .?n j I ...\S 

JU3 jisw 4 ) \yt^3 i^]\ 

‘[yJji ^jjJl JaA^Jl 5S lj& j 3 

'j f + Ja j u 0' 

J£=u JJ iLJu w j UJul 51 iaipl 

jiil ? {J=*xa a^-i lift J43 caJuIj S/ 

^ 3i 4^13 ‘f" 

p£=>J <3!^ ^ «Ujiliij jUi 

gJaS Jp td 

Oj JLlil) *llft JiiS jilajll 


884 



6* tjlift IyA JLii 

A-lfr ^uj| jl^ JbU . :jlfl «di 

J^*4j (3j jl A3 •- ^ - > "* - ' JUij 

«5^ ^ jJi jdij d* 5i)i 5^1 £u 

«U)l 4Ait (Jp Ujilj U Jia/Ii 

dj : JUs 'd jdy di 

d-* 1 f Z& JJjlrtf) \y~M*\ if~+a\ jj : jli 
j®-d? 6*^ AJdl dy^j Osyl i® 

VjJ' J 0^X4 L* V*i n :! jW-V' rv \j uSjUJI 

M$3l tiUi-yJI »UJ Je 

Abu Sa'id a® berkata, "Ada rombongan yang 
terdiri dari beberapa orang shahabat Nabi 
M yang bepergian dalam suatu perjalanan. 
Hingga ketika mereka sampai di salah satu 
perkampungan Arab, mereka meminta agar 
penduduk setempat bersedia menjamu 
mereka sebagai tamu. Namun, penduduk 
menolak. 

Kemudian kepala suku kampung tersebut 
terkena sengatan binatang. Segala cara 
diusahakan untuk menyembuhkannya, tapi 
belum berhasil. Lalu di antara mereka ada 
yang berkata, 'Coba kalian temui kafilah itu, 
semoga ada di antara mereka yang memiliki 
sesuatu.' 

Lalu mereka mendatangi rombongan 
shahabat tersebut dan berkata, 'Wahai 
kafilah, kepala suku kami digigit binatang dan 
kami telah mengusahakan pengobatannya, 
tapi belum berhasil. Apakah ada di antara 
kalian yang dapat menyembuhkannya?' 
Seorang dari mereka berkata, 'Ya, demi 
Allah aku akan mengobati. Namun, kemarin 
kami meminta kalian untuk menjamu kami, 
tapi kalian enggan. Maka aku baru akan 
mengobati bila kalian memberi upah.' 


Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan 
puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat 
dan meludahi (bekas gigitan dengan) 
membaca Alhamdulillah Rabbil 'alamin 
(surat Al-Fatihah)) Seakan penyakit lepas 
dari ikatan tali padahal si peruqyah pergi 
tidak membawa obat apapun." 

Dia melanjutkan, "Mereka pun membayar 
upah yang telah mereka sepakati kepadanya. 
Seorang dari mereka berkata, 'Bagilah 
kambing-kambing itu/ Orang yang mengobati 
berkata, 'Jangan kalian bagikan sampai kita 
bertemu Nabi dan kita ceritakan kejadian 
tersebut kepada beliau. Kita tunggu apa 
yang akan beliau perintahkan kepada kita/ 
Akhirnya rombongan tersebut menghadap 
Rasulullah lalu menceritakan peristiwa 
tersebut. Beliau bertanya, 'Kamu tahu dari 
mana kalau (Al-Fatihah) itu bisa sebagai 
ruqyah (obat)?' Kemudian beliau melanjutkan, 
'Kalian telah melakukan perbuatan yang 
benar maka bagilah upah kambing-kambing 
tersebut dan masukkanlah aku dalam salah 
satu penerima upah tersebut/ Rasulullah jgg 
pun tertawa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sewa-menyewcf (37), 
Bab: Sesuatu yang diberikan karena sebab 
merukyah beberapa suku Arab dengan 
bacaan Al-Fatihah (16)) 

— Penjelasan 

J25 : Antara tiga hingga sepuluh lelaki. 

v)C. £ : Dalam sekelompok dimana Abu 
Sa’id Al-Khudri ada di sana. 

: Meminta mereka menjamu. 

: Mengupayakan apa saja yang 
biasanya mereka gunakan untuk mengobati 
sengatan kalajengking. 

Stii- : Upah yang diberikan atas suatu 
pekerjaan. 

jLijiUu : Menyetujui mereka. 

J*A : Terlepas. 


885 



jlic : Tali yang digunakan untuk mengikat 
kaki depan hewan ternak. Al-Khaththabi 
menjelaskan, kata yang masyhur untuk 
makna terlepas dari ikatan adalah JiiS' dengan 
hamzah, sementara untuk makna terlepas 
dari tali adalah JLiS . Ibnu Atsir menjelaskan, 
sebagian besar kata-kata yang disebutkan 
dalam riwayat hadits ini adalah; & &£ 

J Vlc, ini tidak benar, siiiil dJL£» artinya saya 
melepaskan ikatan. 

&& : penyakit. Penyakit disebut qalbah yang 
berarti berbolak-balik, karena orang yang 
sakit biasanya berbolak balik dari satu sisi ke 
sisi lain untuk mengetahui titik sakit, 

: maksudnya surah Al-FStihah, 

: bagi-bagilah upah tersebut untuk 
kalian, 

: yaitu sertakan aku untuk 
mendapatkan bagian bersama kalian, 

: bagian. 


DISUNAHKANNYA BEROBAT 

HADITS KE-1421 

:J\S &\ Alft ^ 

ijo ******* * * 

ly* %&* d) j' Q 

(^-1 C »J jilp iftjJ jl 

(j— M* »ljJl O* t VI :j <£,UJI «*.>t) 

tabir bin Abdullah m mendengar Nabi jgg 
bersabda, "Sekiranya ada obat yang baik 
untuk kalian atau ada sesuatu yang baik untuk 
kalian jadikan obat maka itu terdapat pada 
bekam, atau minum madu, atau sengatan 


api panas (kay)) Namun, aku tidak menyukai 
kay 8 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatart' (79), Bab: 
Berobat dengan madu (4)) 

Penjelasan - 

') : Perawi hadits ragu. As-Safaqasi 
menjelaskan, perkataan perawi j') yang 
benar adalah (bj=k j') karena di-'athaf-kan 
kepada kata yang di- jazm- kan, sehingga ia juga 
harus jazm. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, 
dalam riwayat Ahmad disebutkan (6j4=J j' Op 
mungkin perawi memantapkan dhammah, 
sehingga yang mendengar mengira ada 
wawu-nya, lalu wawu tersebut dicantumkan. 
Kemungkinan juga, perkiraannya, o! 

$ t>J=£ j', sehingga perawi ragu antara 
menyebut kata (o^=e) atau tidak. 

: Terbakar. 

»'511 jiljS : Obatnya cocok ketika diteliti, 
sehingga saat itu tidak boleh menggunakan 
pengecosan karena cara ini berbahaya. 

o' v?-' 1*3 : Ini sama seperti beliau tidak 
makan biawak, meski beliau mengizinkan 
untuk memakan biawak yang ada di meja 
makan di hadapan beliau secara taqrir, beliau 
beralasan merasajijikpada biawak. Imam An- 
Nawawi menuturkan dalam Syarh Muslim 
saat membahas hadits ini; cara ini termasuk 
keindahan pengobatan bagi yang ahli, karena 
penyakit tekanan darah tinggi, penyakit 
kuning, penyakit hitam, atau penyakit 
dahak, pengobatan penyakit-penyakit ini 
adalah dengan mengeluarkan darah. Jika 
ketiga penyakit ini tidak juga sembuh, 
pengobatannya dilakukan dengan cara 
memperlancar pembuangan kotoran dengan 
bahan-bahan makanan yang memperlancar, 
seakan Nabi menyebut madu sebagai 
bahan pelancar pembuangan kotoran, bekam 
untuk mengeluarkan darah, atau dengan 

8 Kay adalah terapi dengan menempelkan besi panas di 
bagian tubuh yang terluka — pent. 


886 



sayatan untuk mengeluarkan darah dan cara- 
cara serupa lainnya, dan pengecosan yang 
bisa digunakan ketika berbagai obat yang 
diminum tidak membuahkan hasil, karena 
pengecosan adalah pengobatan terakhir. 


HADITS KE- 1422 
: jll t UI j liup - 

£)j>- v'j 'A :5 jW-V' rv : J 

Ibnu Abbas meriwayatkan, Nabi % 
berbekam dan memberi upah tukang 
bekamnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Sewa-menyewd' (37), 
Bab: Pendapatan tukang bekam (18)) 

HADITS KE-1423 

$ ■ JI3 «££ - 'Itr 

\l»-\ l£=*i fJj fe&s fi-y 



(fW-1 £)>»■ <~Ai 'A :# jV)!l rv :j *»p) 

Anas a$s berkata, "Nabi berbekam dan 
beliau tidak pernah menzalimi upah seorang 
pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Sewa-menyewd " (37), 
Bab: Pendapatan tukang bekam (18)) 

HADITS KE- 1424 

i ^ jUt Jjl - M? t 


Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi ^ 
yang bersabda, "Penyakit panas (demam) 
berasal dari didihan api jahanam maka 
redakanlah dengan air." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sifat neraka dan bahwasanya neraka 
adalah makhluk (10)) 

Penjelasan 

: Faih adalah luapan panas. 
r«- g* o* • Didihan dan panasnya neraka. 
Fahat al-qidru tafihi artinya tungku 
mengeluarkan uap ketika airnya mendidih, 

: 1% Ujjll jil c/ij, mengikuti pola kata 
likii tislsj artinya panas demam sudah mereda. 
Penyair pembangkit semangat menuturkan; 
Kala kumerasakan gejolak cinta di hati 
Aku menghampiri sumur kaum untuk 
mendinginkan tubuh 

Anggaplah tubuhku secara lahir sudah dingin 
karena dinginnya air 

Lantassiapakiranyayangakanmendinginkan 
api di dalam tubuhku yang menyala-nyala? 
Iyadh menuturkan, riwayat dengan hamzah 
qath'i difathah dan ra' -nya dikasrah, dari akar 
kata iy\ artinya ia mendinginkan sesuatu, 

sama seperti ilkL\ artinya ia menghangatkan 
sesuatu. 


HADITS KE-1425 

( HD Jk sy Q\ C-Jj «U— >1 - Mt o 

«UJI oiii-i (l^J j&jj ii SpU CmjI 131 

«UJU U3p jl UjiG jilStj «ui& ibl 

(^^"1 *-*b tY i— >bS* YT 


887 



Apabila didatangkan kepada Asma' binti 
Abu Bakar seorang wanita yang menderita 
sakit demam, ia akan mengambil air lalu 
ia tuangkan pada bagian saku (dadanya) 
Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah memerintahkan kami supaya 
mendinginkan sakit demam dengan air." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pengobatan" (76), 
Bab: Demam adalah bagian dari panas api 
neraka (27)) 

--- Penjelasan.---- 

: Bagian berlubang dari baju, seperti 
kerah dan lengan. 

\iS$ : Kami meredakan panasnya. 


HAD1TS KE-1426 

jJu j aJl£> 4&1 

(plja- ^ ujU t A :i.hll l-AsS* Vt *j»-^-i) 

Rafi' bin Khadij berkata, "Aku mendengar 
Nabi m bersabda, 'Demam berasal 
dari hembusan neraka Dahannam maka 
dinginkanlah ia dengan air.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), 
Bab: Demam adalah bagian dari panas api 
neraka (27)) 

— Penjelasan 

pie- : Fauh dan faih sama secara wazan 
(pola kata) dan makna. Sudah dijelaskan 
pada syarah hadits nomor 1424. 


MAKRUHNYA MEMAKSA MINUM 
OBAT 

HADITS KE- 1427 

:cJ\J vi-J - M? Y 

:UJuL9 Sf 0^ 

:Uis Jjjij jl jill cj\Il Uls 

cJuCiJl U I} jJ 

■'t : (i cSj^' 

(*jU _JJ p-1— UJ A-lfr «Uli 

Aisyah berkata, "Kami pernah mengobati 
Rasulullah ^ dengan ladud (menuangkan 
obat dari pinggir mulut orang yang sakit) 
ketika beliau sedang sakit. Kemudian 
beliau memberi isyarat, tanganlah kamu 
mengobatiku dengan ladud / Maka kami 
katakan, 'Orang sakit memang tidak 
suka obat.' Setelah sadar, beliau berkata, 
'Bukankah aku telah melarang kalian 
untuk mengobatiku dengan ladud?' Kami 
menjawab, 'Ya, karena orang sakit tidak 
menyukai obat/ Beliau pun bersabda, 'Tidak 
ada seorang pun di antara kalian yang harus 
diobati dengan ladud di rumahnya kecuali 
aku harus melihatnya? Kecuali Abbas, karena 
dia sekarang tidak ikut bersama kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangan" (64), Bab: 
Sakit Nabi $5 dan wafatnya (83)) 

Penjelasan--- 

;&j 5 : Kami menempatkan obat di salah satu 
sisi mulutnya secara paksa. An-Nawawi 
menuturkan dalam Syarh Muslim; para ahli 
bahasa menjelaskan, ladud adalah obat yang 
dimasukkan ke dalam salah satu sisi mulut 
pasien lalu si pasien diberi minum atau jari 
tangan dimasukkan ke bagian sudut mulut 


888 



tersebut lalu obat ditempelkan. Al-Jauhari 
juga menyebut; aldadtuhu dalam bentuk fi’il 
ruba'i, juga iltadadtu. 

t \jty uiiS : Kami kemudian berkata, 

"Keengganan — meminum obat ini— karena 
tidak suka,” kalimat ini adalah khabar untuk 
mubtada' yang dibuang. 
jlaSt VS \3 N) : Rangkaian kalimat hal, artinya 
semua orang pasti diobati di hadapanku 
kala aku melihat mereka sebagai qisas atas 
tindakan mereka juga sebagai hukuman bagi 
mereka karena melanggar larangan beliau. 
Hukuman untuk orang yang melakukan 
pengobatan ini, alasannya jelas, sementara 
bagi yang tidak melakukannya, alasannya 
karena mereka meninggalkan larangan 
beliau. Imam An-Nawawi menuturkan, 
hadits ini menunjukkan bahwa isyarat yang 
difahami sama seperti kata-kata tegas, 
seperti yang ada dalam permasalahan ini. 
Juga menunjukkan, hukuman orang yang 
berbuat semena-mena adalah diperlakukan 
sama seperti yang ia lakukan, kecuali jika 
perbuatan yang ia lakukan haram. 

;j ; Tidak hadir bersama kalian pada 
saat pengobatan. 


BEROBAT DENGAN KAYU GAHARU 

HADITS KE- 1428 

cJl - M?A 

4)1 Jl f&aJl #b 

I ^0 4JJl jkLwy 4JJl ^*0 

tJ \ftjj AJjS ^ JLi 4 A& AUl 



(OW-J' J* 


Ummu Qais binti Mihshan pernah mendatangi 
Rasulullah ^ dengan membawa anaknya 
yang masih kecil dan belum makan makanan. 
Rasulullah 3^5 lalu mendudukkan anak kecil itu 
dalam pangkuannya. Anak itu kencing dan 
mengenai pakaian beliau. Beliau kemudian 
minta diambilkan air lalu memercikkannya 
dan tidak mencucinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhif' (4), Bab: Kencing 
anak kecil (59)) 

Penjelasan--- 

fUj \cm : Memercikkan air di sekujur 
tubuh namun tidak sampai mengalir, seperti 
ditunjukkan oleh kata-kata perawi, "Beliau 
tidak membasuhnya,” karena airnya tidak 
sampai mengalir. Anak kecil yang dimaksud 
dalam hadits ini adalah anak kecil yang masih 
disusui, seperti ditunjukkan dalam kata-kata 
perawi, "Belum makan." Hadits ini menyebut 
ibn bukannya walad, karena ibn hanya untuk 
anak lelaki, sementara walad bisa digunakan 
untuk anak lelaki dan perempuan. Hukum 
dalam hadits ini hanya berlaku untuk anak 
lelaki saja, tidak untuk anak perempuan. 
Kencing anak perempuan harus dicuci. 


HADITS KE- 1429 

, . „ . - S , 

C :cJ \3 CJj 

jLfeuiLfr jfcj aJLc. 4 AJl ^0 5^' 

£A AJ iUiL4 AjL-i 4*3 Olfl 

t-J^-1 oli ly* AJ jjiijl 

ljVj \* cjUS" VT 4s?y»-l) 

(c _yt>j 

Ummu Qais binti Mihshan menuturkan, "Saya 
mendengar Nabi jg§ bersabda, 'Gunakanlah 
dahan kayu India (kayu gaharu), karena di 
dalamnya terdapat tujuh macam penyembuh 


889 



dan dapat menghilangkan penyakit (racun), 
di antaranya adalah radang paru-paru/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan i" (76), Bab: 
Memasukkan obat ke hidung dengan qusthul 
hindi (10)) 

Penjelasan 

Cs^\ : Dijelaskan dalam An-Nih&yah, 
'aud hindy adalah qusth bahri (sejenis 
wewangian). Pendapat lain mengartikan; 
kayu yang digunakan untuk pedupaan. 

Srfi.! : Obat-obatan, jamak syifa, sama seperti 
dawa' dan adwiyah, jamaknya asyaf. 

Ji : Obat yang dituangkan ke hidung, 
sjiiit : Sakit tenggorokan pada anak muncul 
dari darah, atau muncul dari sobekan di 
antara hidung dan tenggorokan, penyakit 
ini disebabkan jatuhnya uvulva. Pendapat 
lain mengartikan; luka yang muncul di antar 
hidung dan tenggorokan yang umumnya 
menyerang anak-anak saat udara panas. 
Qusth bahri berguna untuk mengobati 
penyakit tenggorokan ini karena kayu ini 
mengeringkan bagian-bagian yang lembab, 
dan luka pada tenggorokan ini adalah darah 
yang tertutup lendir, atau karena kayu ini 
memiliki khasiat tersendiri. 
aj & : Diminumkan di salah satu sisi mulut, 
e-iil olS j* : Radang selaput dada. 


BEROBAT DENGAN JINTAN HITAM 

HAD1TS KE-1430 

^ S\ iit 4J01 sjjji (Vjl doai- - ur* 

: JjAJ oSSjj 4*1 £■ 4)J\ 

} &\ \ < g lS j? & f 14 gispl 


Abu Hurairah telah mengabarkan bahwa 
ia mendengar Rasulullah bersabda, 
" Habbatussauda ' (jintan hitam) dapat 
mengobati segala penyakit, kecuali kematian." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Jintan hitam (7)) 

Penjelasan 

iiSjUl : Disebutkan dalam Al‘Qdmus,%h\ 

adalah habbah sauda', asli 

Persia. 

plUi : Kematian. 


TALBINAH (BUBUR GANDUM LEMBUT) 
BISA MENGUATKAN HATI ORANG 
YANG SAKIT 

HAD1TS KE-1431 

A &\ gjj ZJS\Z 

^>>13 6U bl colf V4S1 pSjj 

-Ujj AJUjj 

COM Jb ^ :cJli ^ oJcJl 

Om1s3I aJlc- 4X)1 ^«^3 AlJl (Jj^j 

« ) iVjjsJ 4*3» 

(fc±JJI tt ^ V- :,i LSjUJI 4^i-i) 

Aisyah istri Nabi mengisahkan bila salah 
seorang dari keluarganya meninggal, kaum 
wanita pun berkumpul lalu bubar, kecuali 
pihak keluarganya. Lalu ia menyuruh untuk 
menyediakan periuk berisikan bubur yang 
dimasak dari talbinah (gandum lembut)) 
Setelah itu, ia membuat campuran daging 
dan roti kemudian bubur talbinah tersebut 
dituangkan di atasnya. Setelah itu, Aisyah 
berkata, "Makanlah, karena aku telah 


890 



mendengar Rasulullah bersabda, 'Talbinah 
(bubur gandum lembut) bisa menguatkan hati 
yang sakit, yang menghilangkan kesedihan.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: At 
Talbiyah (kuah yang terbuat dari tepung dan 
susu) (24)) 

Penjelasan 

: Tungku dari batu. 

: Kuah dari tepung atau dedak, kadang 
dicampur madu. Disebut talbinah karena 
mirip susu; putih dan lembut. 

: Fa’il bermakna maful, juga disebut 
matsrud. Tsaradtul khubza tsardan mengikuti 
pola kata qatala, artinya aku meremukkan 
roti kemudian dicampur kuah, isim-nya 
tsurdah. 

: Melegakan, yaitu melegakan hati orang 
yang sakit, menghilangkan kesedihan dan 
membuatnya giat. 

j&p\ Slj> : Fu'ad adalah hati. Hati orang sedih 
melemah karena mengering disebabkan 
berkurangnya zat makanan. Makanan yang 
disebut dalam hadits ini melembabkan dan 
memperkuat hati. Fungsi yang sama juga 
berlaku bagi hati orang sakit. 


BEROBAT DENGAN MADU 

HADITS KE- 1432 

J '\fo l^\ <jl 51 £)1 - MYT 

:jlil aDoj JA : jui jLLLj aILc- 4jjl 

: j\il £&\ jf p SUi 

: jlll toVSl p : jui iAi J\I)1 oVJl p 

5^ ( 3 : jui cJJLs 


(j— jJIj eljjJl I_>L i. ujUS" VT *J>^*.I) 

Abu Sa'id meriwayatkan bahwa seorang 
laki-laki mendatangi Nabi $g§ dan berkata, 
"Saudara saya sedang menderita sakit 
perut." Beliau bersabda, "Minumilah madu." 
Kemudian laki-laki itu datang kedua kalinya, 
lalu beliau tetap bersabda, "Minumilah madu." 
Kemudian laki-laki itu datang yang ketiga 
kalinya, beliau bersabda, "Minumilah madu." 
Kemudian dia datang lagi sambil berkata, "Aku 
telah melakukannya." Beliau pun bersabda, 
"Maha benar Allah, dan perut saudaramulah 
yang berdusta. Berilah madu." Lalu ia pun 
meminuminya madu dan akhirnya sembuh. 9 
(HR. Bukhari, Kitab: “Pengobatan" (76), Bab: 
Berobat dengan madu (4)) 

Penjelasan 

kSu : Diare disebabkan dyspepsia (salah 
cerna). 

SLU. : Madu saja atau dicampur dengan 
bahan lain. 

: Allah benar, karena Ia berfirman, “Dari 
perut lebah itu keluar minuman (madu) yang 
bermacam-macam warnanya, di dalamnya 
terdapat obat yang menyembuhkan bagi 
manusia ” (An-Nahl: 69) yaitu madu. Nabi sg 
secara tegas menyebutkan, kata ganti dalam 
firman-Nya; (llii*4>) merujuk kepada minuman 
yang dimaksud, yaitu madu. Ini benar. 

i&i : Karena ketika pengobatan dilakukan 
secara berulang, obat melawan penyakit 
hingga hilang. Untuk itu, memperhatikan 
takaran dan cara pemakaian obat, 
memperkirakan kekuatan penyakitdanpasien 
termasuk salah satu kaidah pengobatan 
terbesar. Ibnu Qayyim menuturkan dalam 

9 Dalam kitab Zidul Ma'Sd disebutkan bahwa, ilmu 
pengobatan Nabi ig tidak seperti ilmu pengobatan para 
dokter. Ilmu pengobatan Nabi bersifat yakin, pasti, dan 
ilahi, bersumber dari wahyu, cahaya kenabian, dan akal 
yang sempurna. Sementara ilmu pengobatan selain beliau 
bersifat terkaan, perkiraan dan coba-coba. 


891 



Zddul Ma’ad, pengobatan Nabi jjg tidak 
sama seperti pengobatan para tabib, karena 
pengobatan Nabi bersifat pasti dan ilahi, 
bersumber dari wahyu, lentera nubuwah dan 
kesempurnaan akal, sementara pengobatan 
lainnya bersifat hipotesa dan pengalaman. 


THA’UN, TATHAYYUR, DAN 
PERDUKUNAN 

HAD1TS KE- 1433 

4&I j\I : jlS I - MYT 

Jp j-u' Ojc-UaJl 

■ f - fa .L. 5 5^ t>° jp j' ££ <>? 

^fj 'M3 jiju aj bvl 

(QSj <ij) ^ i# ^5 

(CM j,) b*j». V U oi vbS” 1- :j ^>1) 

Usamah bin Zaid meriwayatkan, Rasulullah jgjj 
bersabda, “Tha'un (wabah penyakit sampar, 
pes, lepra) adalah sejenis kotoran (siksa) 
yang dikirim kepada satu golongan dari Bani 
Israil atau kepada umat sebelum kalian. Jika 
kalian mendengar ada wabah tersebut di 
suatu wilayah janganlah kalian memasuki 
wilayah tersebut dan jika kalian sedang 
berada di wilayah yang terkena wabah 
tersebut janganlah kalian keluar darinya." 
Dalam riwayat lain disebutkan, "Janganlah 
kalian mengungsi darinya kecuali untuk 
menyelamatkan diri."' 0 


10 Dalam sebuah hadits disebutkan, ' Wabah Tha’un adalah 
sebuah adzab yang Allah kirimkan pada orang-orang yang 
Dia kehendaki dan Dia menjadikannya sebagai rahmat 
bagi orang-orang yang beriman. Karenanya, tidaklah 
seorang hamba terkena wabah Tha'un kemudian ia tetap 
tinggal di negerinya dengan sabar, ia tahu, ia tidak akan 


(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (70), Bab: Telah 
bercerita kepada kami AbuAI-Yaman (54)) 

Penjelasan 

: Luka-luka yang muncul di tubuh, 
umumnya di lengan, ketiak, tangan, jari, atau 
di sekujur tubuh, disertai pembengkakan dan 
sakit, nanah keluar disertai suhu panas, daerah 
di sekitar luka menghitam, menghijau, atau 
memerah lembayung namun keruh, disertai 
detakan jantung hebat dan muntah-muntah. 
JJfj : Azab. An-Nawawi menjelaskan, 
gambaran penyakit seperti ini merupakan 
siksa khusus untuk umat-umat sebelum 
kita, sementara umat ini, penyakit ini 
adalah rahmat dan syahadah." Disebutkan 
dalam kitab Shahihain, Nabi bersabda, 
"Orang mati karena tha’un adalah syahid.” 
Disebutkan dalam hadits lain di selain kitab 
Shahihain, “Tha’un adalah siksa yang Allah 
kirim kepada siapa yang Ia kehendaki, lalu Ia 
menjadikannya sebagai rahmat bagi orang- 
orang mukmin. Maka, tidaklah seorang 
hamba dimana penyakit tha’un mewabah 
lalu ia bertahan di negerinya dengan sabar, 
ia tahu bahwa ia tidak akan terkena apapun 
selain yang telah Allah tetapkan untuknya, 
melainkan ia mendapatkan seperti pahala 
orang mati syahid.” Disebutkan dalam 
hadits lain, “Tha’un adalah kesaksian bagi 
setiap muslim.” Tha’un hanya menjadi 
kesaksian bagi muslim yang sabar, seperti 
disebutkan dalam hadits di atas. An- 
Nawawi juga menjelaskan, hadits-hadits ini 
melarang menghampiri suatu negeri tempat 
tha’un mewabah, dan melarang keluar 
meninggalkan negeri tersebut. Tidak apa-apa 
jika keluar untuk suatu keperluan. Yang kami 
sebutkan ini adalah pendapat kami, juga 
pendapat jumhur. 


terjangkit wabah itu kecuali jika telah Allah tetapkan, 
melainkan ia seperti pahala mati syahid.’’ Wabah Tha'un 
menjadi kesyahidan bagi muslim yang sabar sebagaimana 
disebutkan dalam hadits di atas. 


892 



Ijlji Sl : Qadhi menjelaskan, 

seorang peneliti dan pengkaji bahasa Arab 
menuturkan salah satu pendapat yang 
menyebut i'rab nashab ini, ia menyatakan, 
"Nasab sebagai hal ” VI di sini untuk 
mengharuskan, bukan untuk pengecualian, 
perkiraannya; janganlah kalian keluar jika 
hanya untuk melarikan diri dari tha’un. 


HADITS KE- 1434 

olfr uSJfr £ ^jll Zs. - un 

4&1 CSfj Jlc- 51 411 

A-jil (Ji 4JL£ 

oJU*C- Jji aUivjM 
JIS j»UJI ^SJ jlS jGJJI ^ 

«i ^ •£*- 

gj JS ;GjJl 51 (Jfcjo'tj jlijLiilli ^Icla 

c«>^> IS :f4*2uu JUS (|»uJU 

:^4 -Lu jlij Aifi- il cSjS Slj *jA 

4jill 4A)1 jjuliJl 4*ju liULo 


jbjll Ija Jp jl ‘ij jjilj jJlc. 

jlift'l J, gfiit : JtS ^5 Ji : JUl 

J^xw lj£Lj> jJbjLiJLwilS j£> jj 

:Jll joj : JUs l ^ fl J L S» lj 


Of i* 5^ {*> iX 

4II c uilXSc |Ui gUJl 


S13 j-iiJu 61 :|}iuj o^4-j 

$1 : o*&' Ci *Jrf- t^Slis s \jJJl Ijjb jp 
^ iJ-Ji J?' JIS 4 Jl& Jp 


Vjt \3 lJ)\S iJjii. jl :Jli. JlH JjIjJiS ^5 Ijjjil 

,0^f i ; i ,s „ , ' 

coljl <4X)l joS <J1 4Wl jJkS Jaj <|L*j oJl«A 

UaIj^I SJ UilJ c-.-b.jt> JjI <SU 5^ jj 

4 - w aU -I j-jJ' «4jju>* x1<a> 

j-Uj C*pj (jlj <4jkii jJlAJ l^Lcj 

Cl*£# 5^5 (S^ : J^ 4 X 1 ^ 

uLft ll* ^ 5i : ‘«f 1 L> £ 

• J_^fiJ 4jjl 4)jl J_^»jj C ^ T . ^ .0 

^Sj ISIj «aJlc- jjiisi S^l jtfjb 4 j |lix«Jw 131 
Ju^tS : jll 4 LL 0 IJl^S \yrj£ SU I 4 J fiil} jijb 
(Jjvail ju tjlc- 4X1! 
(0 jcUJi J >3, Liulr- :i r JaJI YT : j UyUJl ) 

Hadits Abdurrahman bin Auf dari Abdullah 
bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar 
bin Khatthab pernah bepergian menuju 
Syam. Ketika ia sampai di daerah Sargha, 
dia bertemu dengan panglima pasukan, 
yaitu Abu Ubaidah bersama shahabat- 
sahabatnya. Mereka mengabarkan bahwa 
negeri Syam sedang terserang wabah. Ibnu 
Abbas berkata, "Lalu Umar bin Khatthab 
berkata, 'Panggilkan untukku orang-orang 
Muhajirin yang pertama kali (hijrah))' 
Kemudian mereka dipanggil, lalu dia 
bermusyawarah dengan mereka dan 
memberitahukan bahwa negeri Syam sedang 
terserang wabah. Mereka pun berselisih 
pendapat. Sebagian dari mereka berkata, 
'Engkau telah keluar untuk suatu keperluan, 
kami berpendapat bahwa engkau tidak perlu 
menarik diri/ Sebagian lain berkata, 'Engkau 
bersama sebagian manusia dan beberapa 
shahabat Rasulullah sg. Kami berpendapat 
agar engkau tidak menghadapkan mereka 


893 



dengan wabah ini/ Umar pun berkata, 
'Keluarlah kalian/ 

Kemudian dia berkata, 'Panggilkan untukku 
orang-orang Anshar/ Lalu mereka pun 
dipanggil. Setelah itu, dia bermusyawarah 
dengan mereka. Ternyata mereka sama seperti 
halnya orang-orang Muhajirin dan berbeda 
pendapat seperti halnya mereka berbeda 
pendapat. Umar berkata, 'Keluarlah kalian/ 
Dia berkata, 'Panggilkan untukku siapa saja 
di sini yang dulu menjadi tokoh Ouraisy dan 
telah berhijrah ketika Fathul Mekah/ Mereka 
pun dipanggil dan tidak ada yang berselisih 
dari mereka, kecuali dua orang. Mereka 
berkata, 'Kami berpendapat agar engkau 
kembali membawa orang-orang dan tidak 
menghadapkan mereka kepada wabah ini/ 
Umar kemudian menyeru kepada manusia, 
'Sesungguhnya aku akan bangun pagi di atas 
pelana (maksudnya hendak berangkat pulang 
di pagi hari), bangunlah kalian pagi hari/ Abu 
Ubaidah bin Jarrah bertanya, 'Apakah engkau 
akan lari dari takdir Allah?' Maka Umar 
menjawab, 'Kalau saja yang berkata bukan 
kamu, wahai Abu 'Ubaidahl Ya, kami lari dari 
takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. 
Bagaimana pendapatmu, jika kamu memiliki 
unta kemudian tiba di suatu lembah yang 
mempunyai dua daerah, yang satu subur dan 
yang lainnya kering, tahukah kamu jika kamu 
membawanya ke tempat yang subur, niscaya 
kamu telah membawanya dengan takdir 
Allah. Apabila kamu membawanya ke tempat 
yang kering maka kamu membawanya 
dengan takdir Allah juga.'" 

Ibnu Abbas melanjutkan, "Kemudian 
datanglah Abdurrahman bin 'Auf. Dia tidak 
ikut hadir (dalam musyawarah) karena ada 
keperluan. Dia berkata, 'Saya memiliki kabar 
tentang ini dari Rasulullah ^j§ bahwa beliau 
pernah bersabda, 'Tika kalian mendengar 
suatu negeri terjangkit wabah maka 
janganlah kalian menuju ke sana. Namun, 


jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian 
berada di dalamnya maka janganlah kalian 
keluar dan lari darinya/" 

Ibnu Abbas berkata, "Lalu Umar memuji Allah 
kemudian pergi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Tentang penyakit Tha'un (30)) 

Penjelasan 

ptiJI : pada bulan Rabi’ul Akhir tahun 18 H. 

untuk mengecek kondisi rakyat, saat itu terjadi 
tha’un yang disebut sebagai tha'un Amwas. 

Sebuahperkampungan dilembahTabuk, 
di dekat Syam, kata ini boleh diberi tanwin 
dan boleh juga tidak. Ada yang menyatakan, 
Amwas adalah kota yang ditaklukkan Abu 
Ubaidah, kota ini terhubung dengan Yarmuk 
dan Jabiyah, jarak antara kota ini dengan 
Madinah terpaut sejauh tigabelas marhalah. 

• Maksud Ajnad adalah lima kota Syam; 
Pelastina, Urdun, Damaskus, Himsh, dan 
Qanasrin. 

;Uj5l 6' : Tha’un. 

: Yang shalat menghadap dua 

kiblat. 

o-lSJI tzj : Sahabat lain, mereka mengatakan 
ini untuk mengagungkan para sahabat, sama 
seperti perkataan penyair berikut: 

Mereka adalah kaum terbaik, wahai Ummu 
Khalid 

: Mendatangkan mereka. 
gJjJl ^ : yang berhijrah ke Madinah pada 

tahun penaklukan Makkah, atau masuk Islam 
pada penaklukan Makkah, atau disebut secara 
mutlak untuk siapapun yang berhijrah ke 
Madinah setelah penaklukan Makkah meski 
hukum hijrah setelah penaklukan Makkah 
sudah berakhir, untuk membedakan mereka 
dengan orang-orang yang tetap tinggal di 
Makkah dan tidak berhijrah sama sekali. 


894 



: bepergian pada pagi hari dengan 
berkendara, 

: Di atas punggung hewan tunggangan 
kembali ke Madinah. 

: Berkendara seraya bersiap untuk 
kembali pulang. 

: Di atas punggung hewan tunggangan. 
Y£s. d U Sjs. ') : Andai saja bukan kamu 
yang mengatakannya, wahai Abu Ubadah, 
tentu sudah aku beri pelajaran, karena telah 
menentang saya dalam masalah ijtihad yang 
sudah disepakati sebagian besar ahlul halli 
wal ‘aqdi, atau kata-kata ini sebatas angan 
yang tidak memerlukan jawaban, maknanya 
demikian; jika orang selainmu yang tidak 
punya pemahaman mengatakan seperti itu, 
bisa dimaklumi. 

: Katakan kepadaku. 

O'Jjji : Dua tepi. 

<, jLiL-i l$l : Ketika kalian mendengar tha'un. 

: Agar lebih tenang bagi jiwa 
kalian dan lebih melenyapkan bisikan setan, 
il* 'j'ji ^ : Agar tidak menentang takdir. 
Jika keluar untuk maksud lain bukan untuk 
melarikan diri, boleh. 


PENYAKIT MENULAR DAN 
PENCEGAHANNYA 

HADITS KE-1435 

Ol : <J^ AUl — MT® 

% H : j\l &£- 4&I 4&I 

J^Cl <Z £& Jl 4$ 

? iSJs\ :jul 


•b ytj yuo 'j fo ;U a )\ Yt :j tSjUJI *^>i) 

AbuHurairah a® berkata bahwasesungguhnya 
Rasulullah jg bersabda, "Tidak ada 'adwcr 
(meyakini bahwa penyakit tersebar dengan 
sendirinya, bukan karena takdir Allah), tidak 
ada shafar (menjadikan bulan Shafar sebagai 
bulan haram atau keramat), dan tidak pula 
hammah (reinkarnasi atau ruh seseorang 
yang sudah meninggal menitis pada 
hewan))" Lalu seorang Arab Badui berkata, 
"Wahai Rasulullah, lalu bagimana dengan 
unta yang ada di padang pasir, seakan- 
akan (bersih) bagaikan gerombolan kijang 
kemudian datang padanya unta berkudis 
dan bercampur baur dengannya sehingga ia 
menularinya?" Nabi jg pun bersabda, "Lantas 
siapakah yang menulari yang pertama?" 

(HR. Bukhari, Kitab; " Pengobatan " (76), Bab; 
Tak ada bulan Shafar yang keramat , ia adalah 
penyakit cacing yang merusak perut (25)) 

Penjelasan 

iSjji- 'i : Menafikan apa yang diyakini orang- 
orang Jahiliyah bahwa penyakit menular 
dengan sendirinya, bukan karena perbuatan 
Allah. 

'% : Menafikan apa yang mereka yakini 
bahwa di dalam perut ada hewan kecil yang 
bergerak-gerak saat lapar dan mungkin 
membunuh orang. Menurut orang Arab, 
penyakit ini lebih menular dan lebih 
membahayakan dari peperangan. 

&U H s : Ada dua penakwilan untuk kata ini. 
Pertama; orang Arab merasa sial karena 
burung hantu. Mereka menyatakan, jika 
burung ini bertengger di rumah seseorang 
lalu ia melihatnya, burung tersebut 
memberitahukan kematiannya atau salah 
satu keluarganya. Ini penjelasan Malik bin 
Anas. 


895 



Kedua; orang Arab meyakini bahwa tulang 
orang mati, ada yang bilang nyawa orang 
mati menitis ke dalam burung hantu. 
Inilah penjelasan sebagian besar ulama, 
dan penjelasan ini masyhur. Mungkin saja 
kedua penafsiran ini yang dimaksudkan, 
karena keduanya sama-sama batil. Nabi g§ 
menjelaskan hal-hal seperti ini merupakan 
kebatilan dan kesesatan orang-orang Jahiliyah 
karena memiliki keyakinan seperti itu. 
i&Ll : Seakan biawak dari sisi kecekatan, 
kekuatan, dan keselamatan dari penyakit. 
jVpl £ : Khabar itiLl hal dari 

kata ganti tersembunyi dalam khabar, 
menyempurnakan makna kebersihan, karena 
unta tersebut berada di tanah dan mungkin 
ada sebagian dari tanah yang melekat 
padanya. 

jjSh jl» : Jawaban ini sangat fasih dan 
indah, maksudnya dari mana datangnya 
kudis yang kata mereka menular itu? Jika 
mereka menjawab dari unta lain, berarti 
mengharuskan rangkaian tanpa ada 
putusnya. Atau jika mereka menjawab karena 
sebab lain, silahkan katakan apa sebabnya. 
Jika mereka menjawab bahwa sesuatu yang 
melakukan hal itu pada unta pertama, juga 
melakukan hal yang sama pada unta kedua, 
berarti yang melakukan semua itu adalah 
Zat Maha Kuasa lagi Pencipta, tiada ilah— 
yang berhak diibadahi dengan sebenarnya— 
selain-Nya dan tidak ada yang memberikan 
pengaruh selain-Nya. 


HADITS KE-1436 

4Al! jll : jl! «JjJa vioAs- - NtY"\ 

(<L*U 'J °' 1 ” s«— -Ut V'* : ii 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Sg 
bersabda, "Janganlah mengumpulkan yang 
sakit dengan yang sehat." 

HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan i" (76), Bab: 
Tidak ada re-inkarnasi (53)) 

Penjelasan 

: Maksudnya orang yang memiliki unta 

sakit. 

: Orang yang memiliki unta sehat. Makna 
hadits; siapa yang memiliki unta-unta sakit, 
jangan membawa unta-untanya menghampiri 
unta-unta sehat milik orang lain. 


MERASA SIAL DAN OPTIMIS 

HADITS KE-1437 

dUU - MTV 

■■ J'i 

=jvS juii uj :$j jUii 

H <-»U 8t V t ^yi-l) 

Anas as meriwayatkan dari Nabi sg 
yang bersabda, "Tidak ada 'adwa 
(keyakinan adanya penularan penyakit 
dengan sendirinya), tidak ada thiyarah 
(menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi 
beramal), dan yang menakjubkanku adalah 
al-fa'lu" Mereka bertanya, "Apakah al-fa'lu 
itu?" Beliau menjawab, "Kalimat yang baik 
(motivasi, optimisme))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan i" (76), Bab: 
Tak ada penyakit yang menyebar dengan 
sendirinya tanpa takdir Allah (54)) 

Penjelasan - 

S : Thayrah adalah merasa sial pada 
sesuatu, thayrah adalah bentuk mashdar 


896 



dari kata tathayyara. Dikatakan; tathayyara 
thyaratan dan takhayyara khayratan, tidak ada 
bentuk mashdar seperti ini selain kedua kata 
ini. Pada mulanya, kata ini digunakan untuk 
perasaan sial terhadap burung dan biawak 
yang bergerak ke sisi kanan dan kiri, perasaan 
ini membuat mereka mengurungkan niat 
untuk melakukan sesuatu. Syariat menafikan 
hal-hal semacam ini, menggugurkan dan 
melarangnya. Syariat memberitahukan 
bahwa semua ini tidak berpengaruh dalam 
mendatangkan manfaat ataupun menangkal 
mara bahaya. Thayrah termasuk salah satu 
amalan orang-orang syirik dan kafir. 

JUil ; yaitu seseorang sakit lalu mendengar 
orang lain memanggil temannya, "Hai Salim!” 
(salim artinya orang selamat), atau tengah 
mencari sesuatu lalu mendengar orang 
lain memanggil temannya, “Hai Wajid!” 
( wajid artinya orang yang menemukan). 
Dijelaskan dalam An-Nih&yah ; adanya Nabi 
M menyukai sikap optimis, karena ketika 
orang-orang mengharapkan faedah dan 
manfaat dari Allah melalui segala sebab, 
entah lemah ataupun kuat, mereka berada 
dalam kebaikan, dan andaipun mereka keliru 
pada sisi raja' (harapan akan rahmat), toh 
raja' lebih baik bagi mereka. 


HADITS KE- 1438 

jj-jj Cou - MV*A 

iljjb St jJuoj aIIc. 4i\ 

:J\I JUJ1 Uj juil 

(» jUJl uAj t T' obS* VI :<j (£)Uwll *j»yi-l) 

Abu Hurairah m mendengar Rasulullah sg§ 
bersabda, 'Tidak ada thiyarah (menganggap 


sial sesuatu hingga tidak jadi beramal)) Yang 
terbaik adalah al-fa'lu" Ditanyakan, "Apa 
itu ai-fa'h/r Beliau menjawab, "Kalimat baik 
(motivasi, optimisme) yang didengar oleh 
salah seorang dari kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), Bab: 
Firasat sial (Thiyarah) (43)) 

Penjelasan 

: Yang terbaik dari perasaan sial. 

JU3l : Kebalikan thayrah, kata ini digunakan 
dalam kebaikan dan keburukan. Disebutkan 
dalam hadits Urwah bin Amir riwayat Abu 
Dawud, ia berkata, “Aku menyebut-nyebut 
tentang kesialan di dekat Rasulullah jg|, 
beliau kemudian bersabda, ‘Yang terbaik 
darinya (kesialan) adalah optimis dan ia 
(kesialan) tidak mengembalikan orang 
muslim (untuk melakukan sesuatu). Maka 
jika seseorang di antara kalian melihat 
sesuatu yang tidak ia sukai, bacalah, ‘Ya 
Allah! Tiada yang mendatangkan kebaikan- 
kebaikan selain-Mu, tiada yang menangkal 
keburukan-keburukan selain-Mu, tiada daya 
dan kekuatan tanpa pertolongan Aliah'." 


HADITS KE-1439 

(s jJJI ljIj tr s^Ut ^ w :j **/-!) 

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah 
^ bersabda, "Tidak ada 'adwa (keyakinan 
adanya penularan penyakit), tidak ada 
thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga 
tidak jadi beramal), dan adakalanya kesialan 
itu terdapat pada tiga hal, yaitu istri, tempat 
tinggal, dan kendaraan." 


897 



(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), Bab: 
Firasat sial (thiyarah) (43)) 

Penjelasan 

csjji S : ‘Adwa di sini artinya penularan 
penyakit dari orang ke orang, misalkan orang 
berpenyakit wabah menghampiri orang lain 
lalu orang tersebut tertular, seperti penyakit 
kusta, sopak, cacar, paru-paru, sakit mata, 
dan lainnya. Menurut sebagian besar ulama, 
yang dimaksud adalah menafikan penularan 
seperti yang ditunjukkan tekstual hadits. 

% • Sesuatu yang dirasa membawa 
kesialan. : Kebalikan dari berkah, : 
Misalkan tidak bisa memberikan keturunan 
atau suka mengumpat. : Misalkan rumah 
sempit dan tetangga-tetangga tidak baik. 

: Misalkan tidak digunakan untuk berperang 
di jalan Allah. 


HADITS KE-1440 

4JJI “ 'tt* 

5i : jvS jju»} &\ J-i aji)) 5' 

Olr^!3 3l!^ oj* d). 5^ 

(jr* t» <->L tV : ijj-Jlj Aji-I i_jbS” :(j (jjU-iJI 4>^>-i) 

Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi m 
meriwayatkan bahwa Rasulullah ag bersabda, 
"Kalau ada kesialan pada sesuatu maka ada 
pada wanita, kuda, dan tempat tinggal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanarf' (56), 
Bab: Penjelasan tentang kesialan kuda (47)) 

- Penjelasan 

tCs^ d» oS' : Jika kesialan ada pada sesuatu, 
maka adanya pada wanita, kuda, dan rumah. 
Ini memberitahukan bahwa tidak ada kesialan 
dalam hal-hal tersebut. Karena kesialan tidak 


ada pada hal-hal tersebut, berarti tidak ada 
pada hal-hal lain. 


MEMBUNUH ULAR DAN BINATANG 
SEJENIS 

HADITS KE-1441 

jvS d&t liu ,j\j 'J**' ~ 'fct' 

^£- 

la I^JUdl : JjjL> < 

^UaJuLLIaJ j £ l *\ jLlJaj U^jld 

<U>> SjUsI UI lili» :4jjl JU& JVS . JljU 
4JU1 51 :cJl H tyJtu S/ jji JlSlIi 

:J13 oCil Jjo Ja\ ai jJuijj iujl 

_^aly»Jl oJjiJl Ojja JUi JUU 4j| 

aj) jl jaiJI ale- cijji) ^l}j iij 

(oUajLl ^ 

:iJUj 4il Jji i_jVj M *a> i_jb5" ^ 

(jjJj j> j* Uji 

Hadits Ibnu Umar dan Abu Lubabah. Ibnu 
Umar berkata bahwa ia pernah mendengar 
Nabi 3 ^; yang sedang menyampaikan 
khotbah di atas mimbar, "Bunuhlah ular- 
ular dan (terutama) bunuhlah ular belang 
(bergaris putih pada punggungnya) dan ular 
yang ekornya pendek (putus), karena kedua 
jenis ular ini dapat merabunkan pandangan 
dan menyebabkan keguguran (janin))" 
Abdullah berkata, "Ketika aku mencari 
ular untuk membunuhnya. Abu Lubabah 
memanggilku dan berkata, 'Jangan kamu 
bunuh/ Aku katakan, 'Sesungguhnya 
Rasulullah telah memerintahkan untuk 
membunuh ular-ular/ Dia (Abu Lubabah) 



berkata, 'Beliau setelah itu melarang 
membunuh ular-ular yang tinggal di rumah, 
yaitu yang disebut al-'awamir (ular yang 
lama berdiam di rumah manusia))'" 

Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka Abu 
Lubabah bin Abdil Mundzir atau Zaid bin 
Khatthab melihatku." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "dan Dia sebarkan 
di bumi itu segala jenis hewan" (1 4)) 

Penjelasan - 

1$ : Ular yang di punggungnya terdapat 
dua garis putih. 

: Ular yang tidak memiliki ekor atau ekornya 
pendek, atau ular sepanjang sejengkal atau 
lebih sedikit. Nadhr bin Syamil menjelaskan, 
o&i&l 'S adalah sejenis ular berwarna biru 
yang tidak memiliki ekor, wanita hamil yang 
melihat ular jenis ini, pasti keguguran.” 
y^>\ : Menghilangkan cahaya mata, 

jil oUSiliLSj : Maknanya; ketika wanita 
hamil melihat dua ular ini dan merasa takut, 
umumnya keguguran. 

J3-I : Kehamilan. 

SjU;! : Aku ikuti dan aku cari-cari. 

o£Jl oljS : Ular-ular yang ditemukan di dalam 

rumah, karena mungkin jin yang berwujud 

ular. Malik mengkhususkan rumah-rumah 

Madinah. 

‘jt \j £\ : Tempat-tempat yang dihuni jin karena 
mereka sudah lama tinggal di tempat-tempat 
tersebut. berasal dari kata pUI artinya 
tinggal sudah sejak lama. 


HADITS KE-1442 

0^* Oj****^ ^ ■UJ’ — Mlf 


4jjl 4JJl JUl il 

UUjJOjll : jll «Ife 

\Aj£i LkS" CwSj :JLSi :J\I 

\ Ijj* W : jwiJ' : j <»■>') 

Abdullah bin Mas'ud ss berkata, "Ketika 
kami sedang bersama Nabi di dalam gua, 
wahyu turun kepada beliau, yaitu surat Wal- 
Mursalat. Saat itu beliau membacakannya 
dan aku menghafal bacaan surat tersebut 
langsung dari gerak bibir (mulut) beliau. 
Ketika mulut beliau masih basah membacakan 
surat tersebut, tiba-tiba muncul seekor ular di 
hadapan kami. Rasulullah $§ pun bersabda, 
'Bunuhlah ular itu.' Maka kami mengejar ular 
itu, tapi tak berhasil menemukannya. Nabi 
pun bersabda, 'Ular itu telah lolos dari 
keburukan kalian sebagaimana kalian sudah 
lolos dari kejahatannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Tafsir" (65), Surat: Al 
Mursalat (77), Bab: Telah bercerita kepadaku 
Mahmud (1)) 

— Penjelasan - 

Jl § : Sebuah gua di Mina. 

\i> uJ> jJ : Liur beliau belum mengering, karena 
saat tersebut adalah saat-saat pertama 
turunnya surah yang dimaksud. 

Udjisit» : Kami saling berebutan siapa di 
antara kami yang lebih dulu menemukan ular 
tersebut. 



MEMBUNUH CICAK 

HADITS KE-1443 

4jjl (jl jii — M t Y' 

(Jl-U JU Jii. vV '«» sjU-l »-V :<i o->!) 

(JLi-l u wA Ijj |>j£ 

Hadits Ummu Syarik bahwa Nabi $§ 
menyuruhnya untuk membunuh cicak. 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Awal penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng bukit (1 5)) 

- Penjelasan - 

: Kata tunggalnya ^$5 artinya tokek, 
disebut seperti itu karena ringan dan bergerak 
cepat. Imam An-Nawawi menuturkan, para 
ahli bahasa menjelaskan, wazagh dan samul 
abrash adalah jenis tokek, samul abrash 
adalah tokek besar. Ulama sepakat, tokek 
termasuk serangga pengganggu. 


HADITS KE- 1444 

AUl iiolc. - Mil 

«y AJlfe 4JJ1 4JJ| Jj-gJ jkJugj 

JS" l»oU :J-Jl »\jr tA tSjUJ» 

Mj-«V 

Aisyah 15 © istri Nabi ig meriwayatkan 
bahwa Rasulullah $5 bersabda, "Cicak itu 
kecil bahayanya," dan aku belum pernah 
mendengar beliau memerintahkan untuk 
membunuhnya. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berbunJ’ (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram membunuh 
hewan (7)) 

Penjelasan 

: Bentuk tashghirdavi kata fasiq, sebagai 
celaan dan hinaan untuk hewan ini. Imam 
An-Nawawi menjelaskan, tikus disebut 
fuwaisiq sama seperti lima binatang lain yang 
juga disebut dengan sifat fasiq yang dibunuh 
di tanah halal maupun haram. Makna asli 
fasiq adalah menyimpang. Hewan-hewan 
yang disebut ini menyimpang dari watak 
sebagian besar serangga dan semacamnya 
karena lebih berbahaya dan mengganggu. 


LARANGAN MEMBUNUH SEMUT 

HADITS KE-1445 

:JV 3 ilft A)Jl ij jjk - Mio 

tJjjL) A .Jlc- 4AJl 4JJl 
JIaJI ZjjL y* 's jCw'Vi CJ iili 
aJl*J 4jUl 

p: ... v': ^4 £»l 

(^4 Ljjk»- ub \#tf ul^* #1 :j <>^>1) 

Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah gjg bersabda, 'Ada semut yang 
menggigit seorang nabi dari para nabi 
terdahulu. Kemudian, nabi itu memerintahkan 
agar membakar sarang semut-semut tersebut. 
Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, 
'Apakah engkau akan membakar suatu umat 
dari umat-umat yang senantiasa bertasbih?"' 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jihacf’ (56), Bab: Telah 
mencetitakan kepadaku Yahya (153)) 


900 



Penjelasan 

: Menggigit. 

JliJi : Sarang tempat semut berkumpul. 

<M : Dengan hamzah difathah dan 
hamzah istifham yang diperkirakan. 


LARANGAN MEMBUNUH KUCING 

HADITS KE-1446 

(jl ^§1) Cfi ^ i. 

£ oVJ^l coifr : j \3 jdlj &\ fiil 
^ *}/ Juli I4I3 OsLvJtS Coli Jji- 

Slj <j£ M Slj I 4 IUJ 0 I 

(ilM US-fca- vV °t 

Abdullah bin Umar ®8 meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $5 bersabda, "Ada seorang wanita 
disiksa disebabkan mengurung seekor kucing 
hingga mati kelaparan lalu wanita itu pun 
masuk neraka, la tidak memberinya makan 
dan minum ketika ia mengurungnya dan 
tidak membiarkannya berkeliaran sehingga 
dia hanya memakan serangga tanah."" 

(HR. Bukhari, Kitab : " Para Nabi' (60), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abu Al-Yaman (54)) 


Penjelasan • 

£ : Terkait kucing. 


11 Imam Nawawi berkata, 'Hadits tersebut menjadi dalil 
diharamkannya membunuh kucing dan mengurungnya 
tanpa memberi makanan dan minuman. Secara jelas 
diterangkan bahwa wanita tersebut adalah seorang 
muslimah, dan sebab ia masuk neraka sangat jelas sekali; 
yaitu lantaran seekor kucing yang dikumngnya dan tidak 
ia beri makan dan minum hingga mati.' 


l«lj tili-jj : Masuk Neraka gara-gara seekor 
kucing. 

J\l± : Serangga-serangga tanah. 
Imam An-Nawawi menyatakan, hadits ini 
menunjukkan larangan membunuh dan 
mengurung kucing tanpa diberi makan atau 
minum. Terkait kenapa wanita ini masuk 
neraka, menurut tekstual hadits, wanita ini 
muslimah, ia masuk neraka gara-gara kucing. 


KEUTAMAAN MEMBERI MAKAN DAN 
MINUM BINATANG 

HADITS KE- 1447 

J \yMj 51 iift 4lll CS?J *jij* ~ 'LtV 

pl^jj aJL& 41)1 fiil 

p \jj J iyj aIIc .ILill 

& J* 

^ Jif lift aiJ : Jul J&a J1 

U-JSlJI J)a> |4-> 4A> 

3 123 O [j U il Jjiii 4 ) 4 l)l 

(»111 J*a» <_Aj \ :;liLJkt i^bS* :j tSjUvJI 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Ada seorang lelaki 
yang sedang berjalan, lalu dia merasa sangat 
haus sehingga dia turun ke suatu sumur 
lalu minum dari air sumur tersebut. Ketika 
dia keluar, didapatinya seekor anjing yang 
sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat 
tanah karena kehausan. Orang itu berkata, 
'Anjing ini sedang kehausan seperti yang 
aku alami tadi/ Maka dia (turun kembali ke 
dalam sumur) dan diisilah sepatunya dengan 


901 



air dan sambil menggigit sepatunya dengan 
mulutnya dia naik ke atas lalu memberi 
minum anjing itu. Kemudian Allah berterima 
kasih kepadanya dan mengampuninya." 
Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apakah kita akan mendapat pahala dengan 
berbuat baik kepada binatang?" Beliau 
menjawab, 'Terhadap setiap makhluk 
bernyawa diberi pahala." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengairan " (42), Bab: 
Keutamaan memberi air (9)) 

- Penjelasan 

ilitS : Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath ; 
fa' di sini menempati posisi OSj), seperti 
halnya (iSp menempati posisi fa' dalam 
firman Allah m ; (6 tSj). 

: Lahitsa lahtsan, isim dari kata ini adalah 
lahats dan luhats, lahtsan untuk lelaki dan 
lahtsa untuk wanita, sama seperti ‘athsyan 
dan ‘athsya. Lahitsa artinya menjulurkan 
lidah karena sangat haus dan kepanasan. 
t#)l : Tanah lembut. 

: Beri’rat rafa’ sebagai fa’il kata 
sementara (lii) sebagai maful bih 
muqaddam. 

: Agar bisa keluar dari sumur karena 
sulitnya untuk naik ke atas. 

65 : Sama seperti kata (naik) baik pola 
kata maupun maknanya. 
i3 iiii : Allah memujinya atau menerima 
amal baiknya. 

: Memberi minum atau berbuat 
baik terhadap hewan, mereka menyebut 
pertanyaan yang ditegaskan karena merasa 
heran. 

Maksudnya memberi minum setiap 
makhluk hidup. 

'jS : Beri’rab rafa’ sebagai mubtada', khabarnya 
didahulukan, perkiraannya; pahala didapatkan, 
atau sesuatu yang ada di balik memberi minum 


hewan apa saja yang masih hidup. Hadits 
ini mendorong untuk berbuat baik, dan air 
termasuk salah satu benda terbesar untuk 
mendekatkan diri kepada Allah. 


HADITS KE- 1448 

4JLJ1 j\S : j\l Yj'ju - UlA 

<d^L iISjj li J aj UIL aJiC- 

‘ jri Jfi 0*1 & $ ^ 

Aj $ Jiii Ail \£y 

(0)L»J1 U5a*. ljVj ot uLjjSlI oUS” i* 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi sg bersabda, "Ada seekor anjing yang 
sedang berputar-putar di dekat sebuah 
sumur dan hampir mati karena kehausan. 
Lalu anjing itu dilihat oleh seorang wanita 
pezina dari para pezina Bani Israil. Wanita 
itu pun melepas sepatunya (dan mengambil 
air dengan sepatu itu) kemudian memberi 
minum anjing tersebut sehingga dia diampuni 
karena perbuatannya itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para NabP (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 

Penjelasan 

I : Berputar di sekitarnya, dtefj 
artinya berputar di sekitarnya. 

J ?£# : adalah sumur yang ada airnya. 

: Wanita pelacur. 

I ’ Sepatutnya, kata bahasa Persia yang 
diarabisasikan, atau alas kaki yang dikenakan 
di luar sepatu yang disebut jurmuq, alas kaki 
ini kemudian ia isi air dari sumur. 


902 



BAB 42 

PERKATAAN SOPAN 


LARANGAN MEMAKI WAKTU 

HADITS KE-1449 

jii : jii ils. iui c&j - 'tw 

fe 5* Allfr jjij 

Ulj JjbjJl p$T jjl 

Uj v-»U N »j_y* t® i_jbS” n« 

Abu Hurairah m meriwayatkan, "Rasulullah 
2j| bersabda, 'Allah ggg berfirman: Anak 
Adam telah menyakiti-Ku. Dia suka mencela 
masa, padahal Aku (pencipta)masa. Di 
tangan-Ku lah segala urusan. Akulah yang 
menggilir siang dan malam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tafe/7" (65), Surat: Al 
Jatsiah (45), Bab: "dan tidak ada yang akan 
membinasakan kita selain masa " (1)) 

- Penjelasan — 

fST jil : Anak Adam berbicara kepadaku 
dengan kata-kata menyakitkan bagi selain 
Allah, karena Allah Maha Suci dari tersakiti 
oleh apapun karena hal itu mustahil bagi-Nya. 
Penggunaan kata-kata ini semata digunakan 


secara luas. Maksudnya, siapa melakukan hal 
itu, ia terkena murka Allah tss . 

>211 di» : Ketika tertimpa sesuatu yang tidak 
diinginkan, ia mengatakan, “Celakalah masa!” 
>*jt tijl, : Apa yang mereka nisbatkan kepada 
masa. 


MAKRUH MENAMAKAN POHON 
ANGGUR DENGAN NAMA KARAM 

HADITS KE-1450 

JlS :j\S iift \ cLj.Ap» - Mo* 

<UJl 4A)l J \y*j 

di 

<UJl JjS <-A; o'il obS” YA : j (jilidi 0 

(^>\ vJi Lil Uc 

Abu Hurairah as berkata bahwa Rasulullah 
bersabda, "Orang-orang banyak menyebut 
(anggur) dengan al-karmu (kemuliaan), 
padahal al-karmu adalah hatinya orang 
mukmin." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab f’ (78), Bab: Sabda 
Nabi : "Al Karam adalah hati seorang 
/nuJtm/n"(102)) 


903 



Penjelasan 

c>JJo : Wawu ‘athaf pada kata yang dibuang, 
maksudnya mereka tidak mengatakan, 
“Karam adalah hati orang mukmin,” tapi 
mereka mengatakan, " Karam adalah 
pohon kurma.” merupakan mubtaba' 
yang khabar-nya dibuang, atau kata ini 
bisa menjadi khabar, maksudnya mereka 
mengatakan, “Pohon kurma adalah karam” 
4*1* : Karena di dalam hati 

seorang mukmin ada cahaya iman, takwa, 
dan Islam. Maksud hadits ini bukan melarang 
menyebut anggur dengan nama karam, yang 
dimaksud adalah menjelaskan apa yang 
berhak menyandang nama yang berasal dari 
kata karam ini. 


PANGGILAN MAJIKAN DAN BUDAK 

HADITS KE-1451 

jp «iip Al (sej 

jJLj S aIIp Ai J-i 

«Bj J 

Si*** V} 

,Jp d _jUasl\ £ t_)\j W «_j U5" t A : j 

<*» 

Abu Hurairah as menceritakan bahwa Nabi 
bersabda, "Janganlah seorang dari kalian 
memerintahkan (budaknya) dengan kalimat, 
'Hidangkanlah makanan untuk pemilikmu', 
'wudhukanlah pemilikmu', 'sajikanlah 
minuman untuk pemilikmu/ tapi hendaklah dia 
berkata dengan kalimat sayyidku, maulaku 
(pemeliharaku)) Dan janganlah seorang 


dari kalian mengatakan abdi (hamba laki- 
laki)-ku, atau amati (hamba perempuan)-ku, 
tetapi katakanlah, pemudaku, pemudiku, dan 
ghulamku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan Budak " 
(49), Bab: Larangan memperpanjang 

perbudakan (1 7)) 

Penjelasan 

Sebab larangan tersebut adalah karena 
rububiyah milik Allah semata, karena Rabb 
adalah Pemilik dan yang mengurus sesuatu. 
Makna ini secara hakiki hanya dimiliki Allah 
semata. Al-Khaththabi menjelaskan, sebab 
larangan ini adalah karena manusia diatur, 
beribadah dengan memurnikan tauhid 
untuk Allah semata, tidak menyekutukan- 
Nya dengan apapun, karena itu manusia 
dilarang menyerupai nama ini (Rabb) agar 
tidak termasuk dalam makna menyekutukan. 
Dalam hal ini tidak ada bedanya bagi 
orang merdeka maupun budak. Sementara 
untuk benda-benda yang tidak diwajibkan 
beribadah, seperti hewan dan benda-benda 
mati, tidak ada larangan untuk menyebut 
nama rabb saat disandingkan dengan benda 
tersebut, seperti; rabbud dar (pemilik rumah 
atau tuan rumah), rabbuts tsaub (pemilik 
baju). 


MAKRUH MENGUCAPKAN 
KHABUTSAT NAFSI 

HADITS KE-1452 

53)1 «A-talp - Mo f 


904 



5J. J5, ^ '*• ^ VA ^jUJI *»>t) 


Aisyah & meriwayatkan dari Nabi $| 
yang bersabda, "Donganlah salah seorang 
dari kalian mengatakan khabutsat nafsi 
(diriku sangat buruk), tetapi hendaknya 
ia mengatakan laqisat nafsi (diriku ada 
kekurangan))" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: 
Janganlah seseorang mengatakan: 
"Brengsek diriku ini" (100)) 

Penjelasan 

; Artinya buruk, Nabi jgj tidak menyukai 
kata khabutsa dan lebih memilih kata lain 
yang terhindar dari makna yang buruk. 


HADITS KE-1453 

^ {f' - nor 

cJL*>- S :<JVl fLj 

M <_j\j \“ ViSll VA 0 

(^-^ 

Sahi bin Hunaif s& meriwayatkan dari Nabi 
Hiyang bersabda, "Donganlah salah seorang 
dari kalian mengatakan khabutsat nafsi 
(diriku sangat buruk), tetapi hendaknya 
ia mengatakan laqisat nafsi (diriku ada 
kekurangan))" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: 
Janganlah seseorang mengatakan: 
"Brengsek diriku ini" (100)) 


905 




BAB 43 
SYAIR 


HADITS KE-1454: 

JVi i i£> &\ C$ 0 j Sjj - Mdl 
« l$)\i <u£” Jjuil dJie. <&! 

“ Jtu atn S& u j? sK oJ ta? 

jlL4 O' cJual' lJ' «y 

Cr* j>4 ^ <-A; '* ^A 

(Ai- .jfcy U, •U-tjj'yHj 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi *g 
yang bersabda, "Kalimat yang paling benar 
yang dikatakan seorang penyair adalah 
kalimat yang dikatakan oleh Labid. Dia 
bersyair, 'Segala sesuatu selain Allah adalah 
batil/ Dan hampir saja Umayyah bin Abu Ash- 
Shalt masuk Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Syair, 
bait dan pantun yang diperbolehkan dan 
yang dimakruhkan (90)) 

Penjelasan - 

SU : Labid bin Rabi’ah bin Amir Al-Amiri 
Ash-Shahaby, termasuk salah satu pujangga 
ternama. 

jW$ : Lenyap. Kata-kata Labid ini paling benar 
karena sesuai dengan kalam paling benar, 
yaitu firman Allah sss , “Semua yang ada di 
bumi itu akan binasa." (Ar-Rahm&n: 26). 


: hampir. 

jX 4 0 ' oi-» 1 ' < 5 * : maksudnya dalam 

bait-bait syairnya. Umaiyah bin Abi Shalt 
adalah salah seorang pujangga jahiliyah, ia 
menjumpai awal-awal Islam dan mendengar 
berita diutusnya Muhammad jgg, hanya saja ia 
tidak mendapat taufik untuk beriman kepada 
Rasulullah $3 Di masa jahiliyah, Umaiyah 
bin Abi Shalt menyendiri untuk beribadah, 
dan sering menyebut tentang tauhid dalam 
bait-bait syairnya, ia menyelami makna- 
makna, memperhatikan hakikat-hakikat, 
karena itulah Nabi sSg menilai syair-syairnya 
bagus dan meminta bait-bait tersebut terus 
disenandungkan. 


HADITS KE-1455: 

jll : JVi ilfr Al S-jjS- - Uoo 

0^ IjaJLny 4All 1^*0 4JJI 0^0 

0 ' %>■ 

l>' *j— ==x i i 4 ^ YA tSjliJl o^>l) 

(JbJI \j <uil .JU * I Jp <_JUJI 

Abu Hurairah e» berkata, "Rasulullah jg 
bersabda, 'Sungguh, perut salah seorang 
di antara kalian penuh dengan nanah yang 


907 



berbau busuk itu lebih baik daripada penuh 
dengan bait-bait sya'ir.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: 
Dimakruhkan seseorang berlebihan dalam 
syair sehingga menghalanginya dari berzikir 
kepada Allah, ilmu dan Al-Our'an (92)) 

- Penjelasan 

: Imam An-Nawawi menjelaskan, para ahli 
bahasa dan kosa kata asing menuturkan, 
berasal dari yaitu penyakit yang merusak 

organ dalam. Maknanya; menelan muntah 
yang memakan dan merusak organ dalam. 
Maksudnya, syair menguasai diri seseorang 
hingga menghalanginya dari Al-Qur’an, 
ilmu-ilmu syar’i, dan zikir. Syair seperti ini 
tercela. Sementara jika yang berkuasa dalam 
diri seseorang adalah Al-Qur’an, hadits, dan 
ilmu-ilmu syar’i, saat itu tidak kenapa untuk 
menghafal sedikit syair, karena hatinya tidak 
dipenuhi syair. Wallahu a'lam. 


908 



BAB 44 
MIMPI 


LARANGAN MEMAKI WAKTU 

HADITS KE-1456: 

£gill Col^. 0 :Jll tSSlEa £|1 - Ho*\ 

jJijtlj 4jjl j*Juiy a^Lc- 4JJl 

4J>Jf-aj \juJu lili <^UxJu3t 

j* C# diSU Jk j i l tl) 5*> du^id 

oJ4u V l*/£ 
(<Li jJl lisiJI r ' !S-^' VA s (^ *»y»-t) 

Abu Oatadah berkata, "Saya mendengar 
Nabi bersabda, 'Mimpi baik itu dari 
Allah, sedangkan al-khulm (mimpi buruk) 
datangnya dari setan. Maka apabila 
salah seorang dari kalian mimpi sesuatu 
yang dibencinya, hendaknya ia meludah 
(ke kiri) tiga kali ketika bangun, lalu 
meminta perlindungan dari kejahatannya. 
Sehingga, kejahatan tersebut tidak akan 
membahayakan dirinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan i’ (76), Bab: 
Hembusan dalam rukyah (39)) 

Penjelasan 

tjjJt : Maksudnya mimpi baik yang tidak 
dicampuri dengan hal-hal yang dilihat orang 
yang bermimpi. 


: Sebagai kabar gembira dari Allah untuk 
hamba-Nya. 

: Mimpi buruk yang dialami seseorang 
dan mimpi yang muncul karena rasa takut. 
Mimpi baik disandarkan kepada Allah untuk 
memuliakan mimpi tersebut, berbeda dengan 
mimpi buruk meski keduanya sama-sama 
ciptaan Allah, aturan Allah, dan terjadi atas 
kehendak-Nya, bukan karena perbuatan 
setan, hanya saja setan mendatangkan sesuatu 
yang tidak disuka dan membuatnya disukai. 

: Meniup dari mulut, kata ini mengikuti 
pola kata dharaba. Ibnu Atsir menjelaskan, 
nafats sama seperti nafakh, ia lebih ringan dari 
tafak meniup dengan disertai sedikit air liur. 


HADITS KE-1457: 

4A11 j'* : j'* Vji'j* 'J\ ioA*. - MOV 

Jl£=U jUjll Cjjdh lij ijllwj 4-ifc 4&1 J-i 

'ijjj 

&& & 

( f UI £ JuSJI vlf n : ^ " ‘4 

Abu Hurairah m berkata bahwa Rasulullah 
jg bersabda, "3ika zaman semakin mendekat 
(kiamat), mimpi seorang mukmin nyaris tidak 


909 



bohong, dan mimpi seorang mukmin adalah 
satu bagian dari 46 bagian dari kenabian." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Takwil Mimpi ' (91), Bab: 
Terikat dalam mimpi (26)) 

- Penjelasan 

iUjll £>p\ ISJ : Ketika zaman sudah dekat 
(dengan kiamat), yaitu malam dan siangnya 
seimbang, saat itu empat musim waktunya 
hampir sama, bunga-bunga merekah, 
dan waktu panen buah. Ibnu Baththal- 
salah satu pen-syarah Shahih Al-Bukhari- 
membenarkan bahwa yang dimaksud 
dekatnya zaman adalah berakhirnya daulah 
ketika kiamat sudah dekat. 

'oi '»& ono'j crt ^ '• Al-Ghazali 

menuturkan, “Kau jangan mengira perkiraan 
Nabi gjg ini beliau sampaikan begitu saja, 
karena yang beliau sampaikan tidak lain 
adalah hakikat kebenaran. Dengan demikian, 
sabda beliau, ‘Impian orang mukmin 
adalah satu bagian di antara bagian-bagian 
nubuwah,’ adalah perkiraan yang benar. 
Selain beliau tidak ada yang mengetahui 
alasan kaitan ini selain dengan menerka-nerka 
saja, karena nubuwah adalah keistimewaan 
yang hanya dimiliki Nabi ^ saja dan tidak 
dimiliki orang lain. Beliau memiliki berbagai 
keistimewaan, masing-masing mungkin saja 
terbagi menjadi beberapa bagian, dimana 
kita bisa membaginya menjadi empatpuluh 
enam bagian, dan impian benar adalah salah 
satu bagian di antaranya. Namun, ini hanya 
sebatas dugaan dan perkiraan saja, dan bukan 
itu yang dimaksudkan Nabi secara hakiki’." 


HADITS KE-1458: 

Ojill CvoUall sSCi - U©A 
4 ^ (>? */?■ 02y^ ^ 

02 


LjjJI <_>lj t : ^ jcJI <_>bS" M :,j 

Cr* Cr* 

Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, “Mimpi seorang mukmin 
adalah bagian dari empat puluh enam 
bagian (1/46) dari ( nubuat ) kenabian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Takwil Mimpi' (91), Bab: 
Mimpi yang benar adalah sebagian dan 
empat puluh dari kenabian (4)) 

HADITS KE-1459: 

jii : jlS ilfr 4&I - \16\ 

i*? 02 O?" 02j*^\ ^ 

02 

gjJI tsij J* oL V <->\^ 1\ <sj^\ A>yi.i) 

(fULl j |J uy aJLp *iii 

Anas m meriwayatkan bahwa Nabi 
bersabda, "Mimpi seorang mukmin adalah 
bagian dari empat puluh enam bagian (1/46) 
dari kenabian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Takwil Mimpi' (91), Bab: 
Orang yang melihat Nabi di dalam mimpi 
( 10 )) 

HADITS KE- 1460: 

jj-jj 5' - Ml» 

<Uil 

02 i* 

*>*■ LfjjJl «-’V 1 : 4^/5-i) 

(l»~N Cr* 04«ob Cr* 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgjj bersabda, “Mimpi seorang 


910 



mukmin adalah bagian dari empat puluh 
enam bagian (1/46) dari ( nubuat ) kenabian." 
(HR. Bukhari, Kitab: " TakwilMimpr (91), Bab: 
Mimpi yang benar adalah sebagian dari 
empat puluh dari kenabian (4)) 


MIMPI MELIHAT NABI 

HADITS KE-1461: 

:jl3 ilfr &\ 

• i ^ § J* ^ S*. jj j § + 

^A ILuJ AJlfi- 4jJl ^i)l Comi 

O ()\1s>um)I J*4«j |>lu)l (J 

J* 0 o* '• " '■$ *»•>>-') 

(fUll^^Ly-uU-il 

Abu Hurairah mengatakan, "Aku mendengar 
Nabi bersabda, "Barang siapa melihatku 
dalam tidur maka ia melihatku ketika terjaga, 1 
(karena) setan tidak bisa menyerupaiku." 
(HR. Bukhari, Kitab: " TakwilMimpr (91), Bab: 
Orang yang melihat Nabi jgg di dalam mimpi 
(10)) 

Penjelasan--- 

«fiih $ : Pada hari Kiamat, mimpi khusus 
berada di dekat beliau, 
y oUsJji j£& Slj : Ini sama seperti 
penyempurnaan makna dan alasan hukum, 
artinya setan tidak bisa menyerupai wujudku. 
Seperti halnya Allah menghalangi setan 
menyerupai wujud beliau dalam kondisi 
terj aga, Allah juga melarang setan menyerupai 
beliau dalam mimpi agar kebenaran tidak 
berbaur dengan kebatilan. 


TAFSIR MIMPI 

HADITS KE- 1462: 

aIAi 31 :jvil jJuj 

^«**JI c j)aj> i aJJj j»UJI 

44 *' 'MS j£LL4)i 3 \ 4 lfl 

Aj O j^-l ,2)ljU (J j J^!3 

dj jU-l idj ^jLs jS*\ AJ jU-I p tOjI*3 
p Jp-I 4 j j^I ju <aj 
dJJtj (Col 4JJl 4 : Jdl JUs 
A*)l& 4JJl JUi 

■ Ulj aJL^JI UI : J\l jitl 

i» ah* > Ajj^U- 

UIj ^IjA)I ^jA 

d\ Jiti ji .01 o* .k!? 1 

frA ^ ^4 p ULJjui dj Jl>U 5 Aa 1 c 
jtj aj jLtls j»T -^4 p (dj jjuui ^)oju 

jLui dj p ‘Aj *JA j4^ 
p Cw^»l (Cul <jjU <4Jjl u Aj 

Cw^i :p4y aJx- ifai Jp* “j<pi jll 

(jjJb dJJJja : j\J Uoaj oULp-^j Laju 

P*Ju S :Jll oOai-l 

JjiWW y* 1 -jVj tv Aa-^i-t) 

(^,Jljl> 


1 Yaitu, pada hari kiamat 


911 


Ibnu Abbas ® menceritakan, "Ada seorang 
lelaki mendatangi Rasulullah dan berkata. 
Tadi malam aku bermimpi melihat segumpal 



awan yang meneteskan minyak samin dan 
madu. Lantas kulihat banyak orang yang 
memintanya. Ada yang meminta banyak dan 
ada yang meminta sedikit. Tiba-tiba ada tali 
yang menghubungkan antara langit dan bumi, 
kulihat engkau memegangnya kemudian 
engkau naik. Kemudian ada orang lain 
memegangnya dan ia pergunakan untuk naik. 
Kemudian ada orang yang mengambilnya 
dan dipergunakannya untuk naik namun tali 
terputus. Kemudian tali tersambung/ 
AbuBakarberujar,'WahaiRasulullah,ayahdan 
ibuku sebagai tebusanmu. Demi Allah, izinkan 
aku untuk mentakwilkannya/ 'Takwilkanlah/ 
jawab Rasulullah Abu Bakar lantas 
menjelaskan, 'Awan dalam mimpi itu adalah 
Islam. Adapun madu dan minyak samin yang 
menetes, itulah Al-Our'an. Karena, Al-Our'an 
manisnya menetes maka silakan ada yang 
memperbanyak atau mempersedikit. Adapun 
tali yang menghubungkan langit dan bumi 
adalah kebenaran yang engkau pegang 
teguh sekarang ini, yang karenanya Allah 
meninggikan kedudukanmu. Kemudian ada 
seseorang sepeninggalmu mengambilnya 
dan ia pun menjadi tinggi kedudukannya, 
lantas ada orang lain yang mengambilnya 
dan terputus, kemudian tali itu tersambung 
kembali sehingga ia menjadi tinggi 
kedudukannya karenanya. Beritahulah 
aku ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai 
tebusanmu, saya benar ataukah keliru?' Nabi 
menjawab, 'Engkau benar sebagian dan 
salah sebagian/ Abu Bakar berkata, 'Demi 
Allah ya Rasulullah, tolong beritahukanlah 
kepadaku takwilku yang salah/ Nabi 
menjawab, 'Donganlah engkau bersumpah/" 2 
(HR. Bukhari, Kitab: “TakwilMmpr (91), Bab: 
Ucapan orang yang tidak bermimpi kepada 
penakwil mimpi jika salah (47)) 


2 Maksudnya, yang keliru adalah Abu Bakar menggunakan 
ayah dan ibunya sebagai lafal sumpah. 


Penjelasan - 

: Awan, karena awan menaungi apa yang 
ada di bawahnya. 

d&S : Menetes sedikit demi sedikit. 

: Mengambil dengan telapak tangan. 

: Di antara mereka ada yang 
mengambil banyak. 

Jjt.'./.llj : Ada juga yang mengambil sedikit. 

44^ l % : Tiba-tiba ada tali. 
j^.|5 : Artinya dihubungkan. 
oUl : Kamu meraih tali itu. 

: Agar membiarkanku. 

d : Karena naungan adalah salah 
satu nikmat Allah bagi para penghuni surga. 
Seperti halnya yang dialami Bani Israil, 
Nabi sg juga mengalami hal serupa, beliau 
selalu dinaungi awan sebelum menjadi nabi. 
Demikian halnya Islam, orang mukmin 
mendapatkan kenikmatan karena Islam di 
dunia dan akhirat. 

JljUl (j* iJ&L t^jJl Ufj 
: Allah e& berfirman terkait madu, “Di 
dalamnya terdapat obatyangmenyembuhkan 
bagi manusia .” (An-Nahl: 69) Dan Allah 
berfirman terkait Al-Qur'an, "Dan 
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 
berada) dalam dada." (Yfinus: 57) Tidak 
diragukan, membaca Al-Qur'an nikmkat bagi 
indera pendengaran sama seperti nikmatnya 
madu bagi indera perasa, bahkan lebih 
nikmat. 

SiSip : Beliau menakwilkan 
orang dalam mimpi ini sebagai Ash-Shiddiq 
m , karena dialah yang menegakkan keadilan 
di tengah-tengah umat sepeninggal Nabi jgj. 
ji-T jij jiij p : Ia adalah Umar bin Al-Khattab 
m 

ji-Tji-j ii-C p : Ia adalah Utsman bin Affan m 
i, «j p iu'sy : Maksudnya Utsman 
hampir tidak menyusul kedua sahabatnya 


912 



karena berbagi persoalan yang terjadi yang 
mereka ingkari, peristiwa-peristiwa ini 
diungkapkan dalam wujud terputusnya 
tali dalam mimpi, setelah itu Utsman mati 
syahid, tali kemudian tersambung kembali 
lalu ia menyusul mereka. 


MIMPI NABI 

HADITS KE- 1463: 

iul ^11 51 CoAp- - \t*\f 

:(Jl3 |aJu>ij 

'jJi\ 3lpl cJjtfl J$\ 3 $\ 

U4 Jl ILtiJii 

J1 ilj-Jl £» VI :^j]l obS" t : j ^jUJI *»->t) 

G^l 

Abdullah bin Umar menuturkan, "Rasulullah 
pernah bersabda, 'Aku bermimpi dalam 
tidurku bahwa aku sedang menggosok gigi 
dengan siwak (sejenis kayu)) Lalu datang 
dua orang laki-laki kepadaku, yang satu lebih 
tua dari yang lain. Maka kemudian kuberikan 
siwak tersebut kepada yang muda. Tetapi ada 
orang berkata kepadaku, 'Berikan kepada 
yang tuai' Lalu kuberikan kepada yang tua.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhif' (4), Bab: 
Memberikan siwak kepada yang lebih tua 
(74)) 

Penjelasan 

Jtji : Aku melihat diriku dalam mimpi, fa’ il dan 
maf ul-nya adalah orang yang berbicara. Ini 
termasuk salah satu keistimewaan amalan- 
amalan hati. 

: Dahulukan yang lebih tua. 


HADITS KE-1464: 

aJ L fr 4jJl ^9 -gi)! ^ - ’'L”\l 

<Jl ‘o? j^IaI ^ 4»!; 

jl a*U£JI I^jI CSjj tjjfr \^i J?) 1 

jjl oIa (jjljjJ ^ C0I3J «jjo <a 1 >.uJI (Ji lili 
^A tlwol U jA lili <OjJLO> tf >ll lil«i OjJ* 

j-1^4 Sial p £>l 

^a)I ^ aj aUI £L>- L» Ja lili c,^ L# 
pA lili «Jji- A&lj tl^ii I4O CO |3 J 
^a ajj! *l>- U _£Ll lil} tj^-l ^3i 
jJo aI}I IjIjT ^jJl jJuaJI 0I3 Sj 

(j ij«JI oU^lc. i_jL f o "U : j gyUdl *j>y»-l) 

<f*-* 

Abu Musa meriwayatkan bahwa Nabi jgj 
bersabda, "Aku melihat dalam mimpiku 
bahwa aku akan berhijrah dari Mekah ke 
suatu tempat yang ditumbuhi pepohonan 
kurma. Aku menduga bahwa itu adalah negeri 
Yamamah atau Hajar (tempat hijrah yang lain) 
yang ternyata adalah Madinah, kota Yatsrib. 
Dan aku melihat dalam mimpiku ini bahwa 
aku mengayun-ayunkan pedang lalu menjadi 
patah pada bagian pangkalnya yang ternyata 
itu merupakan isyarat yang akan menimpa 
kaum mukminin pada perang Uhud. 

Lalu aku mengayun-ayunkan kembali pedang 
tersebut dan pedang itu kembali menjadi utuh 
seperti sedia kala. Itu berarti apa yang Allah 
akan datangkan berupa kemenangan dan 
bersatunya kaum mukminin. Dan aku melihat 
pula dalam mimpiku seekor sapi, yang demi 
Allah sangat bagus bentuknya. Itu berarti 
kaum mukminin pada perang Uhud yang 
akan mendapatkan kebaikan seperti yang 


913 



Allah datangkan dari kebaikan dan pahala, 
sebagai janji yang benar yang telah Allah 
berikan kepada kita pada saat Perang Badar" 
(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti " (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

---Penjelasan 

Jij : Dugaanku dan keyakinanku. 

: Kota ternama, kota ini menjadi basis 
Bahrain. 

V/i Ct : Mubatada', untuk sesuatu 
yang terjadi secara tiba-tiba, &,dl khabar- 
nya, ‘athaf bayan. 

ji-t f j 1 & vW' J* 'Sj* : Karena pedang 

seseorang dalam mimpi adalah para 
pembela dimana dengan para pembelanya, 
ia menyerang musuh, seperti ia menyerang 
dengan pedang. 

& : Penaklukan Makkah, 

'j±- ii'j : Apa yang dilakukan Allah terhadap 
orang-orangyang terbunuh, baik bagi mereka 
dari pada tetap bertahan di dunia. 

'L* iSli : Maksudnya sapi-sapi dalam mimpi 
Nabi Ig, 

: Orang-orang mukmin yang terbunuh 
dalam perang Uhud. 


HAD1TS KE-1465: 

‘ ii - m® 

4)1 4)1 ^ oIj^JI AaIamwo 

4. J*?“ a£uJ 1 jjl*} 41& 

££ jjiS* ££ V^osj #JJU JUJt 
4lfr 4)1 4)1 jjjij JlSVd 

Jj os* 1 ^ y. cwi* o? 

‘ 4ila| A-lfr 4)1 4)1 


jl :JUi 3 Jp i_a3j 

$<4*3 4)1 >1 ^Jbol \j» A.i)aS.ll oJA 

<ui cojl ^jJl 41J*J (j|j 4)1 o^jil 

ilfr ju ,Jx- <iLc£ Coli loij Co 13 U 

4)1 cJL** 3 :|joLx> ^jI J13 

Coj} U 4$ CO)! jJl £j \ clil 4jc- 4&1 

Ibnu Abbas ® berkata bahwa pada masa 
Nabi ig, Musailimah AI-Kadzab J pernah 
datang ke Madinah. Sesampainya di sana, 
dia berkata, "Kalau Muhammad mau 
mewariskan urusan kenabiannya kepadaku, 
niscaya aku akan mengikuti ajarannya." 
Musailamah datang ke Madinah bersama 
dengan beberapa orang dari kaumnya. 
Kemudian Rasulullah s|§ dan Tsabit bin Qais 
bin Syammas menyambut kedatangannya, 
dan pada saat itu beliau sedang memegang 
sebilah pelepah kurma. 

Setelah berhadapan dengan Musailamah 
dan para pengikutnya, Rasulullah berkata, 
"Hai Musailamah, seandainya kamu meminta 
agar aku memberikan sepotong pelepah 
kurma ini kepadamu, tentu aku tidak akan 
pernah memberikannya. Dan jika kamu 
meminta urusan Allah ini kepadaku, tentu 
aku lebih tidak akan pernah memberikannya 
kepadamu. Jika kamu tidak akan mematuhi 
perintah dan ajaran Allah, niscaya Dia pasti 
akan membinasakanmu. Hai Musailamah, 
sungguh aku telah melihat (kebinasaan) 
dirimu, sebagaimana yang aku saksikan 
dalam mimpiku itu. Inilah Tsabit yang 
akan menggantikanku untuk menjawab 
tantanganmu." Kemudian Rasulullah $£ 
meninggalkan Musailamah Al-Kadzab. 


914 


3 Ibnu Tsumamah bin Kabir bin Hubaib bin Al-Harits, dari 
bani Hanifah. la mengaku diangkat menjadi nabi pada 
tahun sepuluh hijriyah, dan ia datang bersama kaumnya. 



Ibnu Abbas berkata, "Kemudian aku bertanya 
tentang sabda Rasulullah jgg, 'Sesungguhnya 
engkau adalah orang yang diperlihatkan 
(oleh Allah) dalam mimpiku.'" 

(HR Bukhari dan Muslim) 

Penjelasan 

4^1 : Musailamah bin Tsumamah bin 

Kabir bin Habib bin Harits, dari Bani Hainfah, 
ia mengaku nabi pada tahun 10 H. dan datang 
bersama kaumnya sebagai utusan. 
ju£ 4 J : Jika Muhammad menyerahkan 
khilafah kepadaku. 

&L j : Sepotong pelepah kurma. 
cLi & $ U : Aku tidak akan pernah 
memberikan urusan Allah ini kepadamu. 

: Kau berpaling untuk menaatiku. 
l&l &y0 : Niscaya Allah akan 

membinasakanmu. 
oojl : Dalam mimpi. 

<2Kg£ SjS \iij : Karena dia adalah juru bicara. 


HADITS KE- 1466: 

43)1 Jj-jj 5l Hj jjft Jji - uv\ 

^ CoVJ f;u UI £3 : jll jJu«j aIJl& 43)1 
3, 6>\ <-«ii 

U45IJI3 tljUal HgSAiiS tU^gwul ( 3 l 

UajL> 1 oSU? 

^t*"l 

S 4r»- v'* ( v *) SSjUll v^ ("'O : 

Ibnu Abbas mengatakan, "Abu Hurairah 
mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah 
jg bersabda, 'Ketika aku sedang tidur, aku 
bermimpi bahwa di kedua tanganku ada 


dua buah gelang emas, hingga aku merasa 
cemas dengan keberadaan dua buah gelang 
itu. Kemudian aku diberi wahyu dalam tidurku 
itu agar aku meniup kedua gelang tersebut. 
Aku pun meniupnya hingga kedua gelang itu 
terbang. Maka dari mimpi itu aku menafsirkan 
bahwa dua buah gelang tersebut adalah dua 
orang pembohong (nabi palsu) yang akan 
muncul sepeninggalku kelak. Salah satunya 
adalah Al-Ansi dan yang satunya adalah 
Musailamah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangarf' (64), Bab: 
Utusan Bani Hanifah (70)) 

- Penjelasan 

Uilii : Kondisi keduanya membuatku 
sedih karena emas adalah perhiasan kaum 
wanita. 

: Karena keduanya tiada bernilai. Ini 
mengisyaratkan urusan kedua emas ini akan 
lenyap. 

UiiJjfe : Karena dusta adalah meletakkan 
sesuatu tidak pada tempatnya, 

: Kekuatan mereka berdua muncul dan 
keduanya mengaku nabi. 


HADITS KJE-1467: 

4J)l 0 — M IV 

1*4 jj 4*JlC 4j)l 43)1 

!>■ \ <j\j '• jjjb jl 

JaJu ji 43)1 «lii ja 4 II £> j aili :jll ^Jj ht 
U 4 JI 3 O&T aJuI)I *JjSl £jl :ol ifr 6 li « JIS iijj 
OdtUail Jlj «Jiliil S/13 l^lj 

I3J3 jij Jp l3pl U|3 (U4I4 


915 



(j£wU (llftl* JJbjfUS aSiIj ^*lj 

51 ? U? iiij ^u Jj^- 4il[ }li «Ai-Ci 

S^il Jjii U j*£ 44 JjU* 3 4*i& 3 j 4U j»J 

jljjb U 4J3t jl^J- :U^ cJi : jll 

jUSil :<jSll :jll 

lilj <oUaJ jjj Jp &?ll «liSJJajll : Jll 

j\j jja li|j <oj £A opi^su JS\I >1 

oJAuf j c»U3 |J| A3JLM» 4£>j ^JUf .to»! 

oU5 jl aaI&j «oLa 3 jl 

jij 4j jii*3 ( C*5ldi*l (Jl Jj^CJ j»J : jll 

c-olil tiUi fro lll ‘ c-jl^U j** 

4*ifr 3 jju jLS »jlf UT 4o\fl dUi ££4 j>- 

jjViCdijslttjs* jijj 

jllfc U 4Jjl jl^clli (iJi : jll 

jL jp l$tl ili2J&ll jUul :j. Sll : jll 

£>\j*a\j -Jbjt} 4 I 3 bll <jjB3l 
lilj toljC’ «Iwij Jl^-j 4*3 lili «4*3 L*U?ll : Jll 

<£Ui ,jbUI lili (^ jJLil }ja 4^ ^4j|U jL* 

lj*2»j*& t^^UI 
jSjiUA^Jcilijl! 
jifiSl.jifiil^SlI : jll 

j lljj <$' j4i jp &5ll Hilsill : jll 

■43 j^j jp 'M3 ‘^4**^ (j?j 
^*«j gl^Jl dUi lilj •jl^*»' oJLic- 'jCf: 


sj\j*J-l »JLL& ^ u3 tfiil <3Ui jll p ^JLs U 

p j3Jii*3 4*jl* 3 (oli iJ JaU*3 

.1^90' 4*lill oli 4 ) J*3 4iJl l«J$ 4ill £>^4 

jlii U :U^J cii : jll 
jifiSUjifiil :«JS\I : jll 
(Sljlll 4JjS* j4j jp l^ll ‘Uilfiill : jll 
jll o<l*£- lilj ‘Slji *^4j s!3 *^i i>* 

l^C^jli^ 
IjJ» U :U^J oii : jll 
jUiii.jJSii :jS\l : jll 
ja I 4 I 3 <<u£*J# 4^»jj jp lillil (Uiliuil 

^ jjj^ fe ^jjii <& ^15 i &) v iy 

J>jJl jj^* lilj c$U*JI ^ *d(jI 9 4^»lj ^jl il^ 1 
il^fjjijijjs'ij^ 

ft SjiUlliU:Uj5cjj:jll 
jiEilcJiEil :J/^|| : jll 
jl p SjuJkfi. ii>jj liljiill liillajll : jll 

^•m^I *j[j 1^«^ ^fefr l Ja3 4<i»jj 
1^*3 (3jl :^*i(l3 :J13 
JjJb *4*i*4 044 (jl l**4*jli 1 4*3 U*A4jl3 t (Jll 
c&Cilll! (4^44^31 oG 11*513 (4^23 tjjJj c*Ai 
jiaJu ( JU^ 1^*3 Ulliii (Ulii^-ii (15J ^*a 3 
Col U ^ilT JlaJoj (glj col U ^J***>1^ | a^ jl> ’ 


916 



J&\ OUo & \yjis : jll 

Jahili S*U 5^ »£>£ J’/" J4J lijj :jl 3 
jI tlill |^*>3 p ^ 4 ? 3 . 

jjjjrftf ^**»>' 'i l^jUii pg«fr a^mJI cUo 

tiUjU IjJbj 4 JJlC ix>- # ji :J^S)\S :j\I 

4J0I lili «l£Li ^ jAI UJ*3 : jll 

pLiaJjJl 

<2J)U3lIfc :j/^\S :jll 
*I»olS JJjS tUS^i 3jlj :UjJ cii :JV5 

C*£ &JJI ili cjfj jj j^l :Uj cJi :j\l 

oo VJ ^^i ili ul 

^il jj^'l J0I UI UI :jS\l :j\l 

«X>\j J 01 iill 4 ij^-U <U«!J jkhj aJlC- (SjJl 
Ulj ilj^JI iSv -JI ^.s j»U3j 4*ua|_^i 5|j^l 
«Ui jj iili jJLjii 4 Jl£ cJj! <jjJl J0I 
Jo^il 4ail «US (Jl <u*js£ toliS (Jl 
Uij ( 3 llSl £)uj AjJ^Ji AJUi j* jjju 

yj^JI g lL ^ 4 ^ jft «sl^Jl £Uljl3 J10I 
Cvji (^jJi j4^i u 13 JjjjJ'j sujii 4^11 
$3 ® ' j?*T ^ *3?«A' pkj J £ ji £ £435 

Ijijt «jliJl jilp ^jj| telpl Zjti I J0I 
J 0 i U 13 p&>- 6 j^ ‘<lyu Ajil * 4 ij^ 

4JUI jLaI^I ii\S aJ? 0I ^ (^jJl JjjlaJl 


4 ]^»’ ^ji]l ^l»4jJI Ulj jjuri} 

S^laiJI Jp oU 

i*i!j|lij 4jjl Jj*kj U :^uX<m*3I fj?* 1 JIa9 :J\3 
aJ L & 4All (^3^ f>^l JUi 

j&i. ‘tjfc ^Jl ftjij 

5L& IjJai^ j*j5 ^jli cUu* 9 jlaJuj Ul> 

4JJI jJLp (UUm> 3^3 

Juu UjjH jjjju tjU tA tjllS” ^^ :(_j 

(^uall S^Ls 

Samurah bin 3undab w meriwayatkan, 
Rasulullah seringkali mengatakan kepada 
para shahabatnya, "Apakah di antara 
kalian ada yang bermimpi?" Maka ada di 
antara mereka yang menceritakan kisahnya. 
Kemudian di pagi harinya, Rasulullah ^ pun 
berkisah, "Semalam aku didatangi dua orang. 
Keduanya mengajakku pergi dan berkata, 
'Ayo kita berangkat.' Aku pun berangkat 
bersama keduanya, dan kami mendatangi 
seseorang yang berbaring dan yang lain 
berdiri di sampingnya dengan membawa 
batu besar, lalu ia menjatuhkan batu tersebut 
di kepalanya sehingga kepalanya pecah dan 
batu menggelinding kemari. Orang tadi terus 
mengikuti batu dan mengambilnya, la tidak 
kembali sampai kepalanya telah kembali 
seperti sedia kala. Lantas orang tadi kembali 
menemuinya dan mengerjakan sebagaimana 
semula. Aku pun bertanya kepada dua 
orang yang membawaku, 'Subhanallah, ada 
apa dengan kedua orang itu?* Keduanya 
menjawab, 'Mari kita berangkat ke tempat 
lain dahulu.' 

Kami pun berangkat, lantas kami mendatangi 
seseorang yang telentang di atas kedua 
tengkuknya dan ada orang lain yang 


917 



berdiri di sampingnya sambil membawa 
pengait besi, la memegang salah satu sisi 
wajahnya dan memotong-motong dagunya 
hingga tengkuknya, tenggorokannya hingga 
tengkuknya, danmatanyahinggatengkuknya. 
Kemudian ia berpindah ke sisi wajah 
yang lain dan memperlakukan korbannya 
sebagaimana ia lakukan sebelumnya. Belum 
selesai ia memotong-motong dagu kedua, 
maka dagu sisi pertama telah kembali seperti 
semula. Maka orang itu memperlakukannya 
sebagaimana semula. Aku pun bertanya, 
'Subhanallah, ada apa dengan kedua orang 
itu?* Namun, kedua orang yang membawaku 
hanya berujar, 'Mari kita pindah ke tempat 
lain dulu/ 

Maka kami berangkat, hingga kami 
mendatangi suatu tempat seperti tungku yang 
mengeluarkan suara gemuruh. Lantas kami 
melihat isinya, ternyata di sana ada laki-laki 
dan wanita telanjang. Mereka disulut api dari 
bawah mereka. Hika sulutan api mengenai 
mereka, mereka mengerang-ngerang. Aku 
pun bertanya, 'Kenapa mereka itu?' Namun, 
kedua orang yang membawaku hanya 
berujar, 'Ayo kita berpindah ke tempat lain/ 
Maka kami terus berangkat dan kami 
mendatangi sebuah sungai yang warnanya 
merah seperti darah. Di sana ada laki-laki 
yang berenang, sedangkan di tepi sungai 
ada orang yang mengumpulkan banyak 
bebatuan. Apabila yang berenang tadi 
sampai ke tepian sungai, ke tempat orang 
yang mengumpulkan bebatuan maka ia 
membuka mulutnya dan orang yang di tepi 
tadi memasukkan batu ke mulutnya. Lantas 
ia berenang kemudian kembali lagi. Setiap 
kali ia kembali ke tepi, mulutnya membuka 
dan orang yang di tepi menyuapinya dengan 
batu. Saya bertanya kepada dua orang yang 
membawaku, 'Ada apa dengan dua orang 
ini?' keduanya menjawab, 'Ayo kita pindah 
ke tempat lain dulu/ 


Kami pun berangkat dan kami mendatangi 
seseorang yang wajahnya menyeramkan 
sebagaimana seseorang yang paling 
menyeramkan yang pernah kalian lihat. Di 
dekatnya terdapat api yang terus ia nyalakan 
dan dia berlari di sekitarnya. Aku bertanya 
kepada dua orang yang membawaku, 
'Ada apa dengan ini?' Kedua orang yang 
membawaku berujar, 'Ayo kita pindah ke 
tempat lain dahulu/ 

Kami pun melanjutkan perjalanan. Lalu kami 
tiba di sebuah kebun yang secara merata 
berisi warna musim semi. Di antara dua tepi 
kebun terdapat seseorang yang jangkung, 
yang nyaris aku belum pernah melihat 
manusia yang kepalanya memanjang di langit 
seperti itu, dan di sekitar orang itu terdapat 
banyak anak kecil yang pernah aku lihat. Aku 
bertanya, 'Siapa sebenarnya mereka?' Kedua 
orang yang membawaku berujar, 'Mari kita 
lanjutkan ke tempat lain dulu/ 

Kami pun berangkat melanjutkan perjalanan 
hingga kami mendatangi sebuah kebun 
besar yang sebelumnya aku belum pernah 
melihat kebun lebih besar dan lebih indah 
daripadanya sama sekali. Keduanya berkata, 
'Naiklah engkau/ 

Kami pun naik dan kami sampai ke sebuah 
kota yang dibangun dari batu bata emas 
dan perak. Kemudian kami tiba di pintu 
kota. Kami minta agar dibuka, maka pintu 
pun dibuka untuk kami. Kami masuk dan 
disambut oleh beberapa orang yang separuh 
tubuhnya seperti orang paling tampan yang 
pernah kamu lihat, dan separuhnya seperti 
manusia paling jelek yang pernah kamu lihat. 
Keduanya lantas berkata kepada mereka, 
'Pergilah kalian semual' 

Lantas mereka pun pergi menuju sebuah 
sungai. Sungai itu terbentang mengalir. 
Airnya sangat putih bersih. Mereka pun 
mandi di sana. Seusai mandi, mereka kembali 
menemui kami dan kotorannya telah hilang 


918 



di sungai tempat mereka mandi sehingga 
mereka menjadi manusia paling tampan. 
Keduanya berkata kepadaku, 'Inilah surga 
Adn dan di sinilah hunianmu/ 

Lantas pandanganku menatap ke atas. 
Ternyata ada sebuah istana seperti awan 
putih yang menyendiri. Keduanya berkata, 
'Inilah hunianmu/ 

Aku menjawab, 'Semoga Allah memberkati 
kalian berdua. Sekarang biarkanlah aku 
memasukinya/ 

Keduanya mencegah, 'Kalau sekarang 
jangan dulu. Tapi pasti engkau akan 
memasukinya/ 

'Semenjak semalaman aku telah 
melihat peristiwa-peristiwa aneh nan 
mencengangkan. Delaskan padaku apa arti 
sebenarnya yang telah kulihat tadi/ pintaku 
kepada mereka. 

Keduanya pun berujar, 'Baiklah, sekarang 
kujelaskan kepadamu peristiwa-peristiwa itu. 
Laki-laki pertama yang kamu datangi yang 
kepalanya pecah dengan batu, itu adalah 
seseorang yang mempelajari Al-Ourian 
namun ia kemudian meninggalkannya serta 
tidak mengamalkannya, dan ia tidur sampai 
meninggalkan shalat wajib. Adapun orang 
yang ka mu datangi membelah dagu kawa n nya 
hingga tengkuknya, tenggorokannya hingga 
dagunya, dan matanya hingga tengkuknya; 
itu adalah seseorang yang berangkat dari 
rumahnya lantas ia dusta, dan kedustaannya 
menembus cakrawala. 

Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang 
dalam bangunan seperti tungku, mereka 
adalah laki-laki dan wanita pezina. Sedangkan 
laki-laki yang berenang dalam sungai dan 
disuapi batu besar, mereka adalah pemakan 
riba. Adapun laki-laki yang raut mukanya 
menyeramkan di neraka sambil menyalakan 
api dan berlari-lari di sekitarnya, itu adalah 
Malik, penjaga Dahannam. Sedangkan laki- 


laki jangkung dalam taman, ia adalah Ibrahim 
;$gpg. Sementara itu, anak-anak di sekitarnya 
adalah bayi yang mati di atas fitrah.'" 

Lantas sebagian shahabat bertanya, "Wahai 
Rasulullah, juga anak orang-orang musyrik?" 
Rasulullah H bersabda, "Ya, demikian 
juga anak-anak orang musyrik. Adapun 
orang yang separuh berwajah tampan 
dan separuhnya lagi jelek, mereka adalah 
orang yang mencampuradukkan amal saleh 
dengan amalan yang jelek, lantas Allah 
mengampuni kesalahannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Takwil Mimpi' (91), Bab: 
Mentakwilkan mimpi setelah shalat Subuh 
00 )) 

Penjelasan 

jjij fif Lt* jilij liil jlil 0 ^ : Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath; Ath- 
Thaibi menjelaskan, perkataan Samurah 
Hj) khabar (U) maushul, (j£=4) 
shillah maushul, kata gantinya merujuk 
kepada (U) fa’il (S&), sementara o') 
adalah fa'il Stf Jj j*) inilah 

perkataannya, maksudnya Rasulullah 
sering bertanya seperti ini di hadapan para 
sahabat, (U) diletakkan di posisi (j-) untuk 
membesarkan dan mengagungkannya. 
Nabi pandai menakwilkan mimpi, dan 
dalam hal ini ada di antara sahabat yang 
juga punya keahlian seperti yang dimiliki 
Nabi jj§, karena memperbanyak perkataan 
seperti ini hanya dilakukan orang yang 
sudah berpengalaman menakwilkan mimpi 
dan yakin akan kebenaran penakwilannya. 
Ini sama seperti perkataan Anda, “Zaid 
termasuk ulama di bidang nahwu." Seperti 
disebutkan dalam perkataan dua mantan 
tahanan kepada Yusuf J “ Berikanlah 
kepada kami ta’birnya. Sesungguhnya kami 
memandang kamu termasuk orang-orang 
yang pandai (mena'birkan mimpi)" (Ytisuf: 
36) Yaitu termasuk orang-orang yang pandai 


919 



menakwilkan mimpi. Perlu diketahui, 
penjelasan kami ini menurut ilmu bayan, 
sementara jika mengacu pada ilmu nahwu, 
kemungkinan sabda beliau: 

(Ujj j* iit J\j Ji) mubtada', khabarnya 
didahulukan, dengan penakwilan; kata- 
kata ini sering disampaikan Rasulullah 
Selanjurnya Ibnu Hajar mengisyaratkan 
memperkuat pendapat sebelumnya, padahal 
yang langsung tertangkap dalam benak 
adalah pendapat kedua. Pendapat kedua ini 
disepakati oleh lebih dari dua pen-syarah. 
Perhatian; potongan hadits ini adalah kata- 
kata yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim. 
Menurut saya, hadits ini perlu disebutkan 
secara lengkap sesuai riwayat Imam Al- 
Bukhari, karena hadits ini mengandung 
banyak sekali nasehat berharga, faedah 
nyata, dan berbagi larangan, di samping 
karena mimpi para nabi benar adanya. 
pk 66 : Kata (66) adalah kata sisipan, atau 
menyandingkan sesuatu kepada namanya, 

: Keduanya mengutusku. 
mengikuti pola kata dharaba. 
jhj j} jcl & J 41 . : Yaitu pecah. 

: Lalu menggelinding. 

\liti : Maksudnya ke sisi orang yang memukul. 
£4* : Maksudnya orang yang berdiri. 

*J> : Kepada orang yang kepalanya dipecah. 
Kp : Orang yang berbaring. 

: Kayu diujungnya terdapat lekukan, 
atau diujungnya terdapat pengait dari besi. 
Ada yang mengartikan besi-besi pengait 
seperti cakar-cakar burung elang. Dijelaskan 
dalam An-Nihayah ; kalub adalah besi dengan 
ujung mengkelung, 

Kvti iit : Wajah orang yang tidur terlentang 

di atas tengkuk. 


: Terputus. Disebutkan dalam Al- 
Fa’iq dan An-Nih&yak, syarasyarah artinya 
terbelah dan terputus. 

4 ii : Sisi mulutnya. 

\£> Ui : Belum juga selesai membelah sisi 
tersebut. 

jJ&\ : Tabung terbuat dari tanah tembikar 
yang diletakkan di tanah dan dijadikan tempat 
untuk membuat roti, bentuk jamaknya 
tananir. Disebutkan dalam Al-Fd'iq , Abu 
Hatim menjelaskan, tannur bukan kata 
bahasa Arab yang benar, orang Arab tidak 
mengenali kata lain selain kata ini, karena 
itulah kata ini disebut dalam Al-Qur’an, 
karena mereka diajak berbicara dengan 
bahasa yang mereka ketahui. Abu Fath Al- 
Hamdani menuturkan, aslinya adalahjjji ada 
dua wawu menyatu bersama dhammah dan 
tasydid, kata ini berat diucapkan, akhirnya 
mereka merubah ain fi’il menjadi fa' fi’il, 
maka menjadi jyj, wawu kemudian diganti 
ta\ seperti kata pada 

: Suara gaduh dan teriakan yang tidak 
dimengerti. 

445 : Jilatan api atau kobaran api yang 
menyala-nyala. 

\p,p, : Mereka berteriak atau mengeraskan 
suara. 

: Seseorang berenang. 
aj/ : Tidak enak dipandang. Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath; Ibnu At- 
Tin menjelaskan, aslinya t\p\ karena ya’ 
berharakat sementara huruf sebelumnya 
difathah, ya' dirubah menjadi alif, mengikuti 
pola kata mafalah. 

: Menggerak-gerakkan dan 

membangunkannya. 

IlEii : Tanaman panjang, pendapat lain 
mengartikan; ditutupi tanaman dan 
rerumputan laksana surban menutupi 
kepala. 


920 



j? $ & : Maksudnya bunga-bunga 
musim semi. 

\ 2 »x '■ Bentuk mutsanna dari kata zhahr, 
artinya tengah-tengah taman, 

■li» jUsib o'jjj & Jijli jji 1SJ3 : Ibnu Hajar 
menjelaskan dalam Al-Fath ; Ath-Thaibi 
menjelaskan, asal kalam ini adalah; 1S13 
iLlij U jA-jll (di sekitar lelaki 
itu ada anak-anak, belum pernah sekalipun 
aku melihat anak-anak yang lebih banyak dari 
mereka). Kata-kata ini sama seperti kata-kata 
beliau berikutnya; Ji» jJ (belum 

pernah sekalipun aku melihat tanaman yang 
lebih besar darinya). Karena susunan kalimat 
ini mengandung makna nafi, maka boleh 
ditambah (j*) dan (JiS) yang khusus untuk 
masa lampau yang dinafikan. 

U Ife U : Siapa lelaki jangkung itu dan 
siapa anak-anak itu, 

gjL : Dari batu bata, labin adalah jamak 
dari kata labinah, makna aslinya adalah batu- 
bata dari tanah yang digunakan untuk bahan 
bangunan. 

: Separuh. 

jUife. : Kondisi mereka. 

: Khabar dari (jLi) kaf-nya tambahan. 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath ; 
kemungkinan maksud kata ini adalah separuh 
kondisi tubuh mereka bagus semuanya 
dan separuhnya lagi jelek semuanya, atau 
kemungkinan masing-masing di antara 
mereka separuh tubuhnya bagus bagus 
dan separuhnya lagi jelek. Kemungkinan 
kedua inilah yang dimaksud. Kemungkinan 
ini diperkuat kata-kata mereka terkait sifat 
orang-orang yang separuh tubuhnya bagus 
dan separuhnya lagi jelek, "Mereka adalah 
kaum yang mencampur," maksudnya amalan 
saleh masing-masing dari mereka dicampur 
dengan amalan buruk. 


<!US £ \jili ; menggunakan bentuk 
fi’il amar, maksudnya mereka mencebur 
ke dalam sungai untuk membersihkan sifat 
buruk tersebut dengan air mumi tersebut. 

: Sungai mengalir secara melebar. 
Jaidi : Susu murni tanpa campuran air, baik 
manis ataupun pahit. Nabi j£| menyebutkan 
sisi kesamaan ini melalui sabda beliau 
(jjtdl) yaitu putihnya air sungai tersebut 
seputih susu. 

jLjlc lyii\ eUS C3>» AS : Maksudnya separuh tubuh 
yang tadihnya jelek berubah menjadi bagus. 
oA* %■ : Surga tempat menetap, dikatakan; 
&£ &js. artinya menetap di suatu tempat 

dan tidak meninggalkan tempat tersebut, 
lili Uli : Menatap ke atas dan sering 
kali menengadahkan pandangan. 
fctjJl : Al-Khaththabi menjelaskan, rababah 
adalah awan yang menumpuk satu sama lain. 
JI3S : Biarkanlah aku atau tinggalkanlah aku. 
«fe.il» : Jawab amar, beri'rab nashab dengan 
perkiraan (ot). 

A^s» : Meninggalkannya. Ibnu Hubairah 
menyatakan, "Meninggalkan Al-Qur'an 
setelah dihafal adalah kejahatan besar, 
karena yang bersangkutan mengira bahwa di 
dalam Al-Qur’an terdapat sesuatu yang harus 
ditolak. Karena ia menolak sesuatu yang 
paling mulia, bagian tubuhnya yang paling 
mulia (kepala) disiksa." 
jjJb : Keluar. Ia patut mendapat siksa karena 
kebohongan yang ia lakukan menimbulkan 
banyak kerusakan, di samping ia berbohong 
bukan karena dipaksa. Ibnu Al-Arabi 
menjelaskan, “Sudut mulut pendusta 
dipotong-potong sebagai hukuman bagi 
tempat kemaksiatan berasal." 
iGjJl ^!l» illlllj : Mereka dalam 

kondisi telanjang karena aib mereka 
patut dibeberkan, karena mereka biasa 
bersembunyi kala menyepi berdua, sebagai 


921 



hukumannya, air mereka dibeberkan. 
Hikmah siksaan didatangkan dari bawah 
mereka adalah karena kejahatan yang mereka 
lakukan berasal dari tubuh bagian bawah. 

UJJI j£T ifc : Ibnu Hubairah menuturkan, 
“Pemakan riba dihukum berenang di sungai 
merah dan dilempari batu, karena asal riba 
berlaku pada emas, dan emas itu berwarna 
merah. Adanya malaikat menyumpal mulut 
pemakan riba dengan batu merupakan 
isyarat bahwa riba sama sekali tidak ada 
guna. Demikian halnya riba, terbayang oleh si 
pelaku riba bahwa uangnya akan bertambah, 
padahal Allah melenyapkan harta pelaku 
riba." 

«IgU- eUU : Malaikat Malik 

berpenampilan tidak baik bertujuan semakin 
meningkatkan siksa para penghuni neraka. 

iVjtj : Anak-anak kaum musyrik yang 
meninggal dunia di atas fitrah, mereka 
termasuk dalam golongan anak-anak ini. 
Ibnu Hajar menuturkan dalam Al-Fath; 
hadits ini mengandung sejumlah faedah; 
Pertama, perjalanan isra' terjadi beberapa 
kali, baik dalam kondisi terjaga maupun saat 
tidur, dan menempuh berbagai penjuru. 
Kedua, sebagian pendurhaka disiksa di alam 
Barzakh. 

Ketiga, salah satu cara meringkas ilmu adalah 
mengumpulkan seluruh permasalahan 
secara garis besar, setelah itu dijelaskan agar 
gambarannya melekat di benak. 

Keempat, peringatan tidur hingga 
mengabaikan shalat wajib. 

Kelima, peringatan menolak (meninggalkan) 
Al-Qur’an bagi yang hafal Al-Qur’an. 

Keenam, peringatan riba dan memakan riba. 
Ketujuh, peringatan berdusta dengan 
sengaja. 


Kedelapan, orang yang memiliki istana di 
surga, selama ia masih berada di dunia, ia 
tidak menempati istana tersebut. 
Kesembilan, anjuran menuntut ilmu dan 
mengikuti orang yang menuntut ilmu. 
Kesepuluh, keutamaan syuhada, mereka 
menempati kedudukan paling tinggi di surga. 
Namun bukan berarti tingkatan mereka 
lebih tinggi dari tingkatan nabi Ibrahim 
karena kemungkinan Ibrahim berada 
di sana untuk merawat anak-anak, dan 
kedudukan Ibrahim sebenarnya lebih tinggi 
dari kedudukan syuhada. 

Kesebelas, orang yang kebaikan-kebaikannya 
setara dengan keburukan-keburukannya, 
mereka ini diampuni Allah. Ya Allah! 
Ampunilah kami dengan rahmat-Mu, wahai 
Maha Pengasih di antara para pengasih. 
Keduabelas; memperhatikan mimpi, 
menanyakan, dan menakwilkannya. Ini 
dianjurkan selepas shalat shubuh, karena 
saat itu fikiran orang masih fokus. Demikian 
penuturan Ibnu Hajar. 


922 



BAB 45 
KEUTAMAAN 


MUKJIZAT NABI $| 

HADITS KE-1468 

Jij-J ^13 ctUi-* ^ jj-ii oo,x>- - \r\A 
t J* fl*Jl »}Uc> CoUy aJl& 4jjl 4jjl 
(Jj-d) £)ld ‘6 _jJj£ jJj jj-AiJl 

fJL-j A JLfe 4AJI 4JUi 

^ij3 ‘oJo gU^H <2Ui J-* 4&I 

aL»JI 04 j j : Jld ^UJl 

xLfr {y* \jypy jji- oJfr 

lij tyj»£\ i_jU ITT ".iy2oj>\ ubS 1 1 : J 4*-^i) 

(;^UJ»ooU 

Anas bin Malik berkata, "Ketika waktu shalat 
Ashar tiba, orang-orang mencari air wudhu 
namun tidak mendapatkannya. Lalu aku 
melihat Rasulullah diberi air wudhu. Beliau 
kemudian meletakkan tangannya di dalam 
bejana tersebut seraya memerintahkan 
orang-orang untuk berwudhu darinya." Anas 
berkata, "Aku melihat air keluar dari jari-jari 
beliau hingga semua orang sampai yang 
terakhir dapat berwudhu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhi/’ (4), Bab: 
Berwudhu ketika datang waktu shalat (32)) 


Penjelasan 

iyi>j i\ : Wadhu' artinya air yang digunakan 
untuk wudhu. 

: Memancar. 

^i.T ms. jj : Orang-orang berwudhu 
semuanya dari yang pertama hingga terakhir 
tanpa seorang pun ketinggalan, dan orang 
terakhir yang wudhu termasuk dalam 
hukum ini, karena rangkaian kata-kata 
menunjukkan umum dan dilebih-lebihkan, 
karena (j!&) di sini menjadikan kemutlakan 
kata keterangan waktu bermakna (j), seakan 
perawi hadits (Anas) berkata, “Hingga orang- 
orang di barisan terakhir ikut wudhu, dan 
Anas termasuk salah satunya.” Jika kita 
menyatakan orang yang berbicara termasuk 
dalam cakupan umum kata-katanya, baik 
dalam hal perintah, larangan, atau kabar, 
berarti mengikuti pendapat jumhur ulama. 


HADITS KE-1469 

Ujjfr :j\5 

uli jju-5 aJlc- 4A11 

JU3 $ £ i\y\ \l\ Jl 

jLLlj Oifr -UJI 
(J lis ’ijitS’ | 4jjl 4jJl 


923 



U 1 :JlS ilj-J UajI uli .I 4 JU U :L$) 

<I»>I SU £>j aJUJ! £jsi 
cUij UtdjLi.AJu*lli ajU 5^ 

Jiii *§c^ J^r isliU J>*j f ^ ojoaUi 

(*Uxo a1*j a»Uc. djjl aJj! 

a) UUSj iS^j olUSj 

(jXxA>A^ ^£=> sl^JiJlS (jijjaJI Jjl llb 

A 1 L& AJJl ^»0 Ajjl S J vLfr :cJli 

,jl J>uCw# : jLL^ aJlc- AjJl ^2il Jlii jLLtfj 

Jjfwcji jU j|cCJ jl jl^aJU jU* (OjUM 
<J>j* 2 »l — l£Ux« aU^ jl4=u j\5 — Uli 

: jll «ll>l ($£ ^ Aj^ olfe : Jll «aLaUI Jp 

jji tA U^» (J**?* ^<AA 

jji |kJ tjlpcJl ^ jji :J15 :l^Jli ?jLa>*}/1 

& JJ^ i' «IfrU» ^ jji p «i-* jH 

S> u£» jji j? Jj «^jil ^ 

(j-jJI <j0j£- <— >\j °l :;Kyi <_jbS” ? t :j (JljliOl 

d)l ji jJl :AmhI (]U) £y} aami liU?Jii 

bl* 0 v 9 jlUu^l Ja£- jjuy Ulfr <0)1 ^0 djjl 
AtfJ.fr AWl ^gi)l Aju*i JJjill 
KjA UL50O jUai*}|l JJ$J& AJJi £ : jul 

jUiM ££ ly j^ru ^)\ :(JUi 

jjJ JtfJa» *->\j V :jLoiNl (-Jll* <->bS" TP •.£ ijjUiJI 

OUj^ 

Abu Humaid As-Sa'adi menuturkan, "Kami 
mengikuti perang Tabuk bersama Nabi ^=j. 


Ketika sampai di lembah perkampungan 
suatu kaum, di sana ada seorang wanita 
yang sedang berada di kebunnya. Maka 
Nabi g| berkata kepada para shahabatnya, 
Taksirlah buah pohon kurma ini/ Rasulullah 
menaksir pohon kurma itu sekitar sepuluh 
wasaq. Lalu beliau berkata kepada wanita 
itu, 'Hitunglah penghasilan dari kebun ini/ 
Ketika kami sampai di Tabuk, beliau bersabda, 
'Malam ini akan berhembus angin yang sangat 
kencang. Oleh karena itu, jangan ada seorang 
pun yang berdiri. Bagi yang membawa unta 
agar mengikatnya/ Kami pun mengikat unta- 
unta kami dan kemudian angin berhembus. 
Tiba-tiba ada seseorang berdiri hingga angin 
menerbangkanya ke gunung Tha/i. 

Kemudian raja negeri Ailah menghadiahkan 
seekor bighal putih kepada Nabi jjg dan 
memberikan kepada beliau pakaian burdah 
(pakaian selimut untuk melindungi dari udara 
dingin) dan beliau mengukuhkannya (raja 
Ailah) sebagai penguasa negerinya. 

Ketika beliau kembali ke perkampungan 
tadi, beliau bertanya kepada wanita tadi, 
'Berapa banyak kurma kebunmu?' Wanita itu 
menjawab, 'Sepuluh wasaq sesuai taksiran 
Rasulullah $§.' Lalu Nabi bersabda, 'Aku ingin 
segera kembali ke Madinah. Siapa yang 
mau segera kembali ke Madinah bersamaku, 
maka berkemaslah/ 

Ketika— Ibnu Bakkar berkata yang 
maknanya— sampai di Madinah, beliau 
bersabda, 'Ini adalah Thabah (sebutan untuk 
kota Madinah))' Ketika melihat gunung Uhud, 
beliau berkata, 'Ini adalah sebuah gunung 
yang kita cintai dan dia pun mencintai kita. 
Maukah kalian aku beritahu tentang rumah 
orang Anshar yang paling baik?' Mereka 
menjawab, 'Mau/ Beliau bersabda, 'Rumah 
Bani An-Najjar, kemudian Bani Abdul Ashal, 
kemudian Bani Sa'adah atau Bani Al-Harits 
bin Al-Khazraj, dan untuk setiap rumah Anshar 
ada kebaikan padanya/ 


924 



Kemudian kami berjumpa dengan Sa'd 
bin Ubadah. Abu Usaid berkata, 'Tahukah 
kalian bahwa Rasulullah telah menganggap 
baik orang-orang Anshar dan menjadikan 
kita terakhir (sebagai orang baik)?' Lalu 
Sa'd menemui Nabi dan berkata, 'Wahai 
Rasulullah rumah orang-orang Anshar 
telah engkau anggap sebagai rumah yang 
baik, dan kami diletakkan di akhir* Beliau 
menjawab, 'Cukuplah bagi kalian untuk 
menjadi golongan orang-orang yang baik.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat' (24), Bab: 
Mentaksir kurma (10), dan Kitab: "Akhlak- 
Akhlak Terpuji orang-orang Anshai" (63), Bab: 
Keutamaan rumah-rumah orang Anshar (7)) 

Penjelasan - 

: Salah satu kawasan dataran rendah Syam. 

\ : Kota kuno di antara Madinah dan 

Syam. 

: Kata ini berasal dari kata kharsh yang 
berarti dugaan. 

U : Simpanlah seukuran hasil yang 

muncul dari pohon tersebut dengan ditakar, 
iiiidi : Ikatlah dengan tali, 
alit : Kawasan kuno di pesisir pantai. 
teSj : Nabi memberi pakaian kepada 
penduduk Ailah. 

^4jdvi%:UntukpenguasaMah, maksudnya 
menetapkan negeri mereka, penduduk 
setempat di sebut sebagai penduduk laut 
karena mereka tinggal di pesisir pantai. 
Artinya, Nabi mempertahankan negeri 
mereka dengan kompensasi membayar jizyah. 

: Kata di sini bermakna 6 IT , yaitu 

(berapa hasilnya). 

: Hasil buahnya. 

j iy iiil &\ SyLj Joji . : Mashdar nashab 

menggantikan kata atau sebagai 'athaf 
bayan kataijii. 


b* : Al- 

Khattabi menjelaskan, maksudnya penduduk 
Madinah, sama seperti firman Allah s^di 
dalam Al-Qur’an, (fc^jl jlllj) maksudnya 
penduduk negeri, mudhaf-nya dibuang, dan 
penduduk Madinah adalah kaum Anshar. 

^ : Seakan kata (j£s-) dibuang dari kalam 
Rasulullah |g, dan inilah yang dimaksud. 


TAWAKAL DAN TERLINDUNGNYA BELIAU 
DARI GANGGUAN MANUSIA 

HADITS KE-1470 

£3* Ujjfr : jll Ji ji\ Sf - UY‘ 

Uli 6 Ajjl Jj 

cJfr jjo #Uk*Jl jjiS" QjZj aLuM iiSjSl 

uJi JJl&3 

i i <iU.o IjUjj 

Iftii iS\i jlLj aIIa ibi 4 ji 

JLl £iU U]3 J)1 jI lift 5i JO 

:Jli UL 0 4(^13 Jp Jftj 
lift Jji 3 p iiilii <UJl :cJS (J-j dlaiaJ jjs 
jJuuj aJl& 4jJl 4JJl Jj-jj pj : jlJ 

y» ylk-oil • (_jL Tt ’U <>y»-0 

&\y. 

Dabir bin Abdullah berkata, "Kami pernah 
ikut perang bersama Rasulullah ajg di wilayah 
Najed. Ketika waktu isirahat siang tiba, 
beliau berada di dekat lembah yang banyak 
pepohonan berduri. Beliau singgah di bawah 
pohon untuk berteduh dan menggantungkan 
pedangnya di pohon tersebut, sedangkan 


925 



orang-orang berpencar mencari pohon untuk 
berteduh. Tatkala kami sedang beristirahat, 
tiba-tiba Rasulullah g£ memanggil kami. 
Kami langsung bergegas mendatangi 
beliau. Ternyata seorang Arab badui tengah 
terduduk lemah di hadapan beliau. Beliau 
bersabda, 'Orang ini mendatangiku saat aku 
tertidur lalu mengambil pedangku. Ketika aku 
terjaga, dia sudah berada di atas kepalaku 
dengan menghunuskan pedang seraya 
berkata, 'Siapa yang dapat melindungimu 
dariku?' Aku menjawab, 'Allah.' Kemudian 
dia memasukkan pedang itu ke sarungnya 
sambil tertunduk lemas seperti ini.'" 

Dabir berkata, "Rasulullah -tidak menghukum 
orang itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pererangari' (63), Bab: 
Perang Al Musthaliq dari Khuza'ah (32)) 

Penjelasan --- 

ftjlsil : Panas yang sangat menyengat. 

JUJ \ : Pohon besar yang ada duri-durinya. 
^ : Menghunus pedang, 

lili : Terlepas dari warangkai. 
is\ll : Sarungkanlah pedang itu! 


PENJELASAN TENTANG PETUNJUK DAN 
ILMU YANG DENGANNYA BELIAU DIUTUS 

HADITS KE-1471 

s- 4&I ^ *gi\ lijp- - MVN 

4J 4AJ1 U jio : JV5 pSij 

Csiuli £UJI cJui 
4JLil £UJI cJLUIl 

ySj>\ C-jUtflj \PjJJ \ jJyii 


. UluUj Sf UjI 

(J^JU U AaaJj 4jJl iai Jyl j£« UAJli 
U-VJ dUJu II p jilj Ilfrj lili <0 4 JJI 

^ , • .* S i 

.Aj cJuijj tS jjl 4&1 jjLa Jlal p j 
P UJI cJui AiJUs vj^ :U|Jj 

(jJcj pifr j- JJai vV t* <-r*^ r : j ^>y»-') 

Abu Musa meriwayatkan dari Nabi yang 
bersabda, "Perumpamaan petunjuk dan ilmu 
ya ng Alla h mengutusku dengan membawanya 
adalah seperti hujan yang lebat yang turun 
mengenai tanah. Di antara tanah itu ada 
jenis yang dapat menyerap air sehingga 
dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan 
rerumputan yang banyak. Dan di antaranya 
ada tanah yang keras lalu menahan air 
(tergenang) sehingga dapat diminum oleh 
manusia, memberi minum hewan ternak, dan 
untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada 
permukaan tanah yang berbentuk lembah 
yang tidak dapat menahan air dan juga tidak 
dapat menumbuhkan tanaman. 
Perumpamaan itu adalah seperti orang 
yang paham agama Allah dan dapat 
memanfaatkan apa yang aku diutus 
dengannya. Dia mempelajarinya dan 
mengajarkannya. Dan perumpamaan orang 
yang tidak dapat mengangkat derajat dan 
tidak menerima hidayah Allah dengan apa 
yang aku diutus dengannya." 

Dalam sebuah riwayat lain dikatakan, "Dan 
di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk 
lembah yang dapat menampung air." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Keutamaan 
orang yang berilmu dan mengajarkanya (20)) 

Penjelasan 

%£ \£i : Di antara tanah, ada tanah yang 
bersih, maksudnya tanah yang bagus. 


926 



: Rerumputan kering ataupun basah. 

: rerumputan basah. 

4»*^ : Jamak •LlS- tidak mengikuti qiyas, 
maksudnya air tidak meresap dan tanaman 
tidak tumbuh di tanah tersebut. 

Dengan tanah-tanah tandus. 

: mereka memberi minum hewan-hewan 
ternak mereka. 

: Jamak dari £lS yaitu tanah datar dan 
halus. 

iai : Menjadi faqih. 

\l\j liIJjj gyi & : Bersikap sombong dan tidak 
mau melirik ke arahnya, ini termasuk puncak 
kesombongan orang. 

;ull : Minum di tengah siang hari. Imam 
An-Nawawi menuturkan dalam Syarh 
Muslim ; makna dan maksud hadits ini 
adalah mengumpamakan petunjuk yang 
dibawa Nabi sg dengan hujan. Tanah ada 
tiga macam, demikian halnya manusia. Jenis 
tanah pertama adalah tanah yang mendapat 
manfaat dari hujan hingga menumbuhkan 
tanaman setelah sebelumnya tandus dan 
kering, menumbuhkan rerumputan dan 
tanaman hingga memberi manfaat bagi 
manusia dan hewan. Demikian halnya jenis 
manusia pertama, petunjuk dan ilmu sampai 
kepadanya, ia kemudian menjaga petunjuk 
dan ilmu itu, lalu ia hidupkan hatinya, ia 
amalkan, dan ia ajarkan kepada orang lain, 
sehingga ia mendapatkan manfaat dan juga 
memberi manfaat pada orang lain. Jenis 
tanah kedua adalah tanah yang tidak bisa 
memberi manfaat untuk dirinya sendiri, 
namun memberi manfaat untuk yang lain, 
yaitu menahan air untuk yang lain, sehingga 
air ini bisa dimanfaatkan manusia dan 
hewan. Demikian halnya jenis manusia 
kedua, hati mereka menghafal namun tidak 
memahami apa yang dihafal dan tidak bisa 
memetik makna dan hukumnya, mereka juga 


tidak memiliki kesungguhan dalam ketaatan 
dan amal yang bisa memberi manfaat untuk 
diri sendiri. Manusia seperti ini bermanfaat 
bagi orang lain melalui ilmu yang mereka 
sampaikan. Jenis tanah ketiga adalah tanah 
tandus yang tidak menumbuhkan tanaman. 
Tanah seperti ini tidak bisa memanfaatkan 
air, juga tidak bisa menahan air untuk 
memberi manfaat bagi yang lain. Demikian 
halnya manusia jenis ketiga, mereka tidak 
memiliki hati yang menghafal, dan tidak 
memiliki pemahaman. Saat mendengar ilmu, 
mereka tidak memetik manfaat dari ilmu itu, 
juga tidak menghafalnya untuk memberi 
manfaat bagi orang lain. 


KECINTAAN NABI KEPADA UMATNYA 

HADITS KE-1472 

AVll ~ MY? 

jjUJl AUl 

u uli t\j\j j4"j ££ 

jjuj juJl (jJl oljall olfcj jJuIJaSI J 
Uli Ifej ikJJbj O^y-i ‘tfel 

V4I3 jlill Oa-T 

(^Ul JC ok n ^11 okT M; j ^ j&\) 

Abu Hurairah sss mendengar Rasulullah 
bersabda, "Perumpamaan diriku dan 
perumpaman manusia yang kudakwahi 
adalah bagaikan seseorang yang 
menyalakan api (lampu)) Di kala api itu 
menyinari sekelilingnya, maka serangga- 
serangga dan hewan menuju api itu, 
kemudian orang tersebut menarik serangga- 
serangga tadi tetapi ia kalah sehingga 
terjerumus ke dalam api. Maka, akulah yang 


927 



menarik ikat pinggang kalian dari api ketika 
mereka terjerumus di dalamnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-hal yang melunakkan 
hati' (81), Bab: Berhenti dari maksiat (26)) 

Penjelasan 

SSjaI.1 : Menyalakan. Wuqun nar artinya nyala 
api, kata ini berasal dari akar kata jri j ® 
artinya lari, disebut demikian karena nyala 
api bergerak-gerak. 

oilil : Sangat bersinar terang, seperti 
disebutkan dalam firman-Nya, “Dia-lah yang 
menjadikan matahari bersinar dan bulan 
bercahaya .” (Yfinus: 5). o»U.i adalah kata kerja 
transitif ( muta'addi ), sehingga U dalam hadits 
ini adalah masuhul, artinya api menyinari 
sekitar orang yang menyalakannya. 

: Hewan yang asalnya seperti 
nyamuk, bentuk tunggalnya Ulj», hewan 
ini beterbangan dan berjatuhan di lampu 
karena pandangan mereka lemah, karena 
itulah hewan-hewan ini mencari cahaya 
siang hari, saat melihat pelita di malam 
hari, mereka mengira berada di rumah 
gelap dan pelita tersebut dikiranya celah di 
dalam rumah gelap menuju tempat terang, 
hewan-hewan ini terus mencari cahaya dan 
menjatuhkan diri ke dalam celah itu. Ketika 
mereka melintasi celah tersebut dan ternyata 
gelap, mereka mengira tidak mengenai 
celah tersebut, sehingga kembali lagi hingga 
terbakar. Hewan-hewan ini seperti serangga, 
nyamuk, belalang, dan lainnya. 

: Mereka masuk ke dalam api. 

: jamak \y«L yaitu tempat mengikat 
sarung (pinggang). Di sini, kata ganti 
dialihkan dari kata ganti orang ketiga ke kata 
ganti orang kedua untuk memperhatikan 
kondisi parah hadirin agar nasehat yang 
disampaikan benar-benar membekas di hati 
mereka. 


^31 gc. : Dari kemaksiatan-kemaksiatan yang 
menyebabkan pelakunya masuk ke dalam 
neraka. Ini namanya pengalihan kata ganti 
dari kata ganti orang kedua ke kata ganti 
orang ketiga. 

C&3 & : Mereka masuk. 


MUHAMMAD ADALAH PENUTUP PARA 
NABI 

HADITS KE- 1473 

51 4&1 &>) ~ M'Vf 

jiij %\ :J\3 fLj &\ 4&1 

lio Cfi sl^^/l 

AJjl; IjA S/l 

SU :5 

5iliJl jLil> U \j caIJJI Uli aIJJI 

J-O vW vtS* -VS *>->S-') 

(pL-j *Jl& - oil 

Abu Hurairah se mendengar Rasulullah jg 
bersabda, "Perumpamaanku dan Nabi-Nabi 
sebelumkusepertiseseorangyangmembangun 
suatu rumah lalu dia membaguskannya dan 
memperindahnya, kecuali ada satu labinah 
(tempat lubang batu bata yang tertinggal 
belum diselesaikan) yang berada di salah 
satu sudut rumah tersebut. Manusia kemudian 
mengelilinginya dan terkagum-kagum sambil 
berkata, 'Duh, seandainya ada orang yang 
meletakkan labinah (batu bata) di tempatnya 
ini (menutupi))'" Beliau bersabda, "Maka 
akulah labinah itu dan aku adalah penutup 
para Nabi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti " (61), Bab: 
Penutup para nabi (18)) 


928 



Penjelasan 

hJ : Potongan tanah yang dijadikan seperti 
adonan kemudian dikeringkan, lalu dijadikan 
bahan bangunan tanpa dibakar. 


HAD1TS KE-1474 

JjSJl j\l : jl3 £i\ olfr g J&- - NlVl 

aJlC- AUl 

ii-J S/l li ,Jj 

gjpy 

Aliil 

t_Aj \A <>-^>-\) 

(jjLy Jil 

3abir bin Abdullah m mendengar Nabi 
2g bersabda, "Perumpamaan aku dan 
nabi-nabi sebelumku seperti seseorang 
yang membangun suatu rumah lalu dia 
menyempurnakannya dan memperindahnya, 
kecuali ada satu labinah (tempat lubang batu 
bata yang tertinggal belum diselesaikan)) 
Lalu manusia memasuki rumah tersebut 
dan terkagum-kagum sambil berkata, 'Duh, 
seandainya saja labinah ini disempurnakan.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Penutup para nabi $y§ (18)) 

Penjelasan 

cjjt : fey mubdata', khabarnya 

dibuang, maksudnya andaikan tidak ada 
batu bata yang kosong, tentu bangunannya 
sempurna. Nabi jjg menyamakan para nabi 
dan apa yang mereka bawa (petunjuk, ilmu, 
dan tuntunan menuju akhlak-akhlak mulia) 
seperti rumah dengan pondasi kuat dan 
bangunan tinggi, namun masih ada satu batu 
bata yang kosong. Nabi kita Muhammad 


IH diutus untuk menyempurnakan akhlak- 
akhlak mulia, beliau seakan batu bata untuk 
membenahi sisa rumah tersebut. 


PENETAPAN TELAGA BAGI NABI DAN 
SIFAT-SIFATNYA 

HADITS KE-1475 
CoJi : jl! - MVc 

'f, .-Jssti' w i 4^Lc> 

4I1I Jjij bji-\ j i_jL of rjU jJI ,_A 6 ” A\ : j 

(^j&l jlUtfllsl :JUS 

Hadits 3undab. Aku mendengar Nabi $5 
bersabda, "Aku akan mendahului kalian di 
telaga." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hal-hal yang melunakkan 
hatP (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

: JJjiJi adalah orang yang lebih dulu 
datang ke sumber air sebelum yang lain lalu 
mempersiapkan keperluan mereka. Farth di 
sini berarti pahala atau syafaat. Nabi berada 
di depan umat untuk memberi mereka syafaat. 
Imam An-Nawawi menuturkan dalam Syarh 
Muslim; Al-Qadhi Iyadh rhu. menyatakan, 
"Hadits-hadits tentang telaga shahih, wajib 
diimani, dan mempercayai keberadaan telaga 
Nabi termasuk bagian dari iman. Telaga 
yang disebut dalam hadits ini sesuai zhahirnya 


1 Imam Nawawi mengatakan dalam Syarh Muslim, 
'Qadhi Iyadh &££ berkata, 'Hadits-hadits tentang haudh 
(telaga) adalah sahih, mengimaninya adalah wajib, 
dan membenarkannya termasuk bagian dari keimanan. 
Menurut ahlus sunah wal jamaah, ia sebagaimana 
zahirnya, tidak boleh dita'wilkan dan diperselisihkan. 
Hadits-hadits tentang haudh dinukil secara mutawatir dan 
diriwayatkan oleh beberapa shahabat.“ 


929 



menurut ahlussunnah wal jamaah, tidak 
ditakwilkan ataupun diperselisihkan. Hadits 
ini dinukil secara mutawatir, diriwayatkan 
banyak sekali sahabat 


HADITS KE-1476 

j\l : jll (jjul J - UV*\ 

y* y* Jp ^ 

5F OL ^Jy/ 1 “rLr^ 

f£S cg5 ^ 

dj*j <j l -r J V : i3^. jM A\ 

Sahal bin Sa'd meriwayatkan bahwa Nabi £jg 
bersabda, "Aku akan mendahului kalian di 
telaga. Siapa yang melewatiku pasti minum, 
dan siapa yang meminumnya tak akan haus 
selamanya. Sungguh akan ada beberapa kaum 
yang mendatangiku yang aku mengenalnya 
dan mereka juga mengenaliku, tapi kemudian 
antara aku dan mereka dihalangi." 2 
(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-hal yang melunakkan 
hatr (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

: Adalah orang yang lebih dulu datang 
ke sumber air sebelum yang lain untuk 
memperbaiki tempat air. 

: Tidak dahaga. Imam An-Nawawi 
menyampaikan, Al-Qadhi Iyadh menyatakan, 
"Secara zhahir, meminum air dari telaga ini 


2 Imam Nawawi berkata, "Qadhi Iyadh berkata, 'Hadits 
ini sekilas menjelaskan bahwa minum air telaga (haudh) 
terjadi setelah peristiwa hisab dan manusia selamat 
(keluar) dari api neraka. Ialah yang tidak akan merasa 
kehausan selama-lamanya.” 


setelah penghisaban dan selamat dari neraka. 
Inilah minum yang setelah itu tidak lagi ada 
rasa dahaga.” 


HADITS KE- 1477 

* *A * i * • - 
4*3 Jujj “ UYY 

\faii U JJjJj S «aSj «Jf jLj?l :j/l3 

jie> U stli U?m (3 Isu 

41)1 Jjij (jOjA-l j uL oV :jli jll A\ :j a^>I) 

05 Vs) : Jl*3 

Abu Said Al-Khudri m menambahkan 
dalam riwayat, "Kemudian aku berkata, 
'Mereka itu bagian dari (umat)ku/ Dikatakan, 
'Sesungguhnya engkau tidak mengerti apa 
yang telah mereka perbuat sepeninggalmu.' 
Laluaku berkata, 'Celaka dan celakalah orang 
yang mengubah (agama) sepeninggalku.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: " Hal-hal yang melunakkan 
hatf’ (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

$1 : Orang yang dihalangi untuk 

menghampiriku. 

& : Dari golongan umatku. 

U : Melakukan kemaksiatan yang 
mengharuskan mereka untuk dijauhkan 
darimu. 

: Binasalah mereka, binasalah 
mereka, beri’irat nashab sebagai mashdar, 
dan pengulangan untuk penegasan. 
tfjJu 'Js. : Agamanya, karena beliau tidak 
mengatakan untuk para pendurhaka selain 
kekafiran, “Binasalah, binasalah!" tapi 


930 



memberi mereka syafaat dan memperhatikan 
urusan mereka. 


HADITS KE- 1478 

JIS ^ &\ aIc- ISjJ- - UVA 
: p**J 

4ilj*5j dL»h»ll ££ A^sjj jiujl 

Jjji &L Sil I4JU (>« t'CJj\ $}&£ 

-il Jj*> U®^ - ' <J or : i3^ J>\ A' :j rfj^p-t) 

jlUJacl Vjl :JUj 


berasal dari fa’il, tapi dari mashdar. Tidak 
benar jika dikatakan; IS£ J^\ U atau j£>\ £5 
Jr* , yang benar adalah; lii U dan y. 
Jif j- liu: iif , kata-kata seperti ini banyak 
disebut dalam bait-bait syair, namun mereka 
(orang-orang Kufah) ingkari, mereka anggap 
kata-kata seperti ini menyimpang dan 
tidak bisa dijadikan qiyas, padahal hadits 
ini menunjukkan kata-kata tersebut benar, 
meski jarang digunakan, seperti disebut 
dalam perkataan Umar bin Al-Khattab a©; ji 
M\j~ UJyl X£Jo (siapa menyia-nyiakannya, 
maka ia lebih menyia-nyiakan selainnya). 
sllDl jsyJf : Seterang dan sebanyak bintang- 
bintang di langit. 


Abdullah bin Amru meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Telagaku jauhnya 
sejauh perjalanan sebulan, airnya lebih putih 
daripada susu, baunya lebih wangi daripada 
minyak misk, dan cangkirnya sebanyak 
bintang di langit. Siapa meminumnya, ia tak 
akan haus selamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hal-hal yang melunakkan 
hatr (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

: Al-Qasthalani menjelaskan, kata- 
kata ini memperkuat pendapat orang-orang 
Kufah bahwa fi’il tafdhil boleh diberlakukan 
untuk warna. Mereka berhujah pada syair 
berikut; 

Anak gadis mengenakan baju panjang yang 
longgar 

Lebih putih dari wanita BaniAbadh 
Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarh 
Muslim ; para ahli nahwu menyatakan, fi’il 
ta’ajjub yang bentuknya j* bentuk fi’il 
madhi-nya hanya terdiri dari tiga huruf, 
jika lebih dari tiga huruf, ta’jub-nya tidak 


HADITS KE- 1479 


Jjd Oiji* =jp 

U Ja :JUu 3 { Jj>\ j* J oj U 

^jU.c -1 ^ byepji y>j> U* 4X15 

Jp (1)1 dU Sjk j UI jLjJJl (aU-1» 1 

lliO (>ijjl t&lJL&l 

«tol j v»Ij er :JU u>bS" A\ : j tSjUJI ^>.1) 

OSjS^lilU-kpiUlOU: 


Asma’ binti Abu Bakar © meriwayatkan 
bahwa Nabi bersabda, "Aku tetap di telaga 
hingga aku bisa melihat siapa saja di antara 
kalian yang minum. Lalu ada beberapa orang 
yang ditahan sehingga aku mengatakan, 
'Wahai Rabbi, ia adalah bagian dari diriku dan 
bagian dari umatku.' Maka dijawab, 'Apakah 


931 



kamu mengetahui apa yang mereka lakukan 
sepeninggalmu? Demi Allah, mereka tak henti- 
hentinya berbalik ke belakang (murtad))'" 
Ibnu Abi Mulaikah (perawi dari Asma') selalu 
memanjatkan doa: 

"Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari 
berbalik arah ke belakang (murtad) atau 
terkena musibah dalam agama kami." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Hal-hal yang melunakkan 
hatr (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

jc. $i : Yaitu pada hari Kiamat 
jjj : Di dekatku. 
c/jju Ja : Apakah kau tahu. 

Mereka tetap atau selalu. 
jLgUit jp 6,^ : Murtad. 


HADITS KE-1480 

5*? - MA* 

J Xju ( |js *Jl& 4lll 4X)I 

jjjull |Lj ol^l} $L»^U 

’jJrzoSS’ U Ij ^3 p=uJj\ tfS :Jlil 

(/&> & Jl3 J>jAl 515 

J55j ‘ijSTpiS (3i cJL) ; jij <i1a 

i)l tCjall Ic- 

(a>I ijjft ulj W ul^ 11 :j A»-^t) 

Uqbah bin Amir berkata, "Rasulullah jg 
menshalati para korban Uhud setelah delapan 
tahun, 3 seolah-olah seperti perpisahan antara 

3 Bilangan itu merupakan penggenapan. Sebab, peristiwa 


orang yang hidup dengan orang yang telah 
mati. Kemudian beliau naik mimbar seraya 
bersabda, 'Sesungguhnya aku mendahului 
kalian dan aku adalah saksi atas kalian. 
Sungguh, tempat yang dijanjikan bagi kalian 
adalah telaga dan aku benar-benar telah 
melihatnya dari tempatku ini. Sungguh, 
bukanlah syirik yang lebih aku khawatirkan 
tetapi aku lebih mengkhawatirkan dunia 
yang akan kalian perebutkan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan i" (64), Bab: 
Perang Uhud (17)) 

Penjelasan 

oii- $15 Si? : Ini dilebih-lebihkan, karena 
perang Uhud terjadi pada bulan Syawal 
tahun 3 Hijriyah, dan Nabi $g| wafat pada 
bulan Rabi’ul Awal tahun 11 Hijriyah, dengan 
demikian rentang waktunya selama tujuh 
tahun. 

ijl : Aku mendahului kalian ke telaga laksana 

orangyangmempersiapkansegalasesuatunya 

di telaga untuk kalian, ini mengisyaratkan 

kematian beliau sudah dekat 

LfZ I2ij : Saksi untuk amal perbuatan 

kalian. 

<Sj3 : Pada hari Kiamat. 

: Dengan menggugurkan salah satu ta’, 
artinya kalian menginginkannya. 


HADITS KE-1481 

A!S> AUl CS^J 4jjl t£o.A>> - M-A\ 

UI :JlS Ajykfr 4All jjg^l (y 

p |^=5? jp 

perang Uhud terjadi pada bulan Syawwal tahun tiga 
Hijriyah, dan Nabi j@ wafat pada bulan Rabi'ul Awal 
tahun sebelas Hijriyah. Jadi saat itu adalah tujuh tahun 
setelah perang Unud ditambah tidak lebih dari setengah 
tahun. 


932 



(Jj-Aj ^ diil : JU^l Oj ^ JJi 

JlJuu U 

*lll Jjij (j oL *V (jlsS* A\ : j <_5jliyJI Aj^i-I) 

Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan 
dari Nabi g§ yang bersabda, "Aku akan 
mendahului kalian di telaga. Diperlihatkan 
pula beberapa orang di antara kalian, 
kemudian mereka ditarik dijauhkan sebelum 
sampai kepadaku. Maka, aku pun berkata, 
'Duhai Rabbi, itu shahabatku/ Tiba-tiba 
muncul suara, 'Sesungguhnya engkau taktahu 
apa yang mereka lakukan sepeninggalmu.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: “Hal-hal yang melunakkan 
hati' (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

: Benar-benar akan muncul bagiku, 

«iji : Mereka ditarik dariku. 
ypjJi : Mereka bagian dari umatku. 

.DjJu I Si-t U : Murtad meninggalkan Islam atau 
melakukan berbagai kemaksiatan. 


HADITS KE- 1482 

C o t y » : jlJ AjjU- <£oA>- - MAY 

: JliS 4jjl 

Haritsah bin Wahab mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi menyebut-nyebut telaga, 
kemudian bersabda, 'Jaraknya seperti antara 
Madinah dan Shan'a.'" 

(HR Bukhari dan Muslim) 


Penjelasan - 

ilijJl oJ? \S : Thaibah. 

;U lij : Shan'a, Yaman. 


HADITS KE-1483 

j\5 4 ju«* 3 aJ Jlll doo> - MAY* 

jL jJS j\S ^ : jvl 

djij «_jU or :(3lS jJl t —AsS* A^ 

Al-Mustaurid bertanya, "Bukankah engkau 
mendengar beliau menyebut mangkuk- 
mangkuk?" Dijawab (Haritsah), "Tidak." 
Mustaurid kemudian berkata, "Dalam telaga 
itu terdapat mangkuk-mangkuk (sangat 
banyak) seperti bintang-bintang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-hal yang melunakkan 
hati' (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

yS’ljSil Jl. : Sebanyak dan seterang bintang- 
bintang. 


HADITS KE-1484 

:j\i £ W - MAt 

-Jll Jjij ul, o V' A\ !|) A^y»-I) 

(.PjSJtilUtftUlUUs 


933 



IbnuUmar© meriwayatkan, Nabigjjbersabda, 
"Di hadapan kalian ada telaga sebagaimana 
jarak antara Jarba' dan Adzruh ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-hal yang melunakkan 
hatr (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

: Al-Qasthalani menjelaskan, Ar-Rasyathi 
menjelaskan, jarba' adalah bentuk muannats 
dari ajrab, sebuah kawasan di Syam. Adzrah, 
Al-Qasthalani menjelaskan, Ibnu Atsir 
menjelaskan dalam An-Nihdyah ; keduanya, 
maksudnya Jarba' dan Adzrah adalah dua 
wilayah Syam, di antara keduanya terdapat 
sebuah kawasan bernama Ghulwah Saham, 
dan keduanya dikenal di antara Quds dan 
Kurk. 


HADITS KE-1485 

yC* • jijA ^1 — MAo 

{S?** ; J15 aJlp AUl 

Cr! di ‘i/sijZ- j* VU-j 5sj& 

<— u jL y ukT H ^>p-i) 

<3»-t 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
M yang bersabda, "Demi Zat yang jiwaku 
di tangan-Nya, sungguh aku akan menolak 
banyak laki-laki dari telagaku sebagaimana 
dihalaunya unta asing dari telaga (pemilik 
unta))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengairan " (42), Bab: 
Orang yang Mengatakan pemilik telaga dan 
bejana lebih berhak untuk mendapatkan air 
yang ada di dalamnya (10)) 


Penjelasan 

: Sungguh, aku akan mengusir. 
<^si\ Slji KS : Laksana unta asing diusir. 


HADITS KE- 1486 

41)1 (jsfj iiUU y» cIoJls- - MA1 
(jl 4ill 41)1 0^ 

y\j ‘ y* iLl y£ US' y°y>- 

ZJjS ya 

(yjSdliLkclbl:jUj 

Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Luas telagaku 
bagaikan antara Ailah dan Shan'a di Yaman. 
Di telaga itu ada banyak kendi sebanyak 
jumlah bintang-bintang di langit." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hal-hal yang melunakkan 
hatf (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

Penjelasan 

«fci : Sebuah kota yang dulu pernah ramai 
dihuni, terletak di ujung lautan Kulzum 
di ujung Syam, saat ini kawasan ini tak 
berpenghuni, kawasan ini dilalui para jamaah 
haji dari Mesir. Dari arah Mesir, kawasan ini 
terletak di sebelah utara, dan dilalui jamaah 
haji dari Gaza. Kawasan ini terletak tepat di 
hadapan kawasan Gaza. 


HADITS KE-1487 

\ y* J-'j jjuj aILE 4jJl 


934 



:JyU j** 

_______ ■»,,» ,,,, j ,,, ( ; 

ilJuu iyJL>l li (JjJo *j| :Jjils 

*iil Jj*j j >-j^ 6Y ‘ ij'j ^!' «-»^” A\ : j 4 ^>»-0 

OJjS^ljJU-LctlilrJbu 

Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi $§ 
yang bersabda, "Ada manusia yang menuju 
ke telagaku, sampai aku mengetahui, 
mereka mereka dihalau dariku sehingga aku 
berkata, '(Mereka) sahabatkul' Maka Allah 
menjawab, 'Engkau tidak tahu apa yang 
mereka lakukan sepeninggalmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hal-hal yang melunakkan 
hati' (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

- Penjelasan 

: Termasuk umatku. 

: Mereka ditarik, 
jji: Di dekatku. 

3jJu IjSiif U : Melakukan kemaksiatan- 
kemaksiatan yang menyebabkan mereka 
terhalang untuk meminum air telaga Nabi 


JIBRIL DAN MIKAIL TURUT BERPERANG 
BERSAMA NABI DALAM PERANG UHUD 

HADITS KE-1488 

AJLft llj' iji « j - 1 * **» ItAA 

!•& 4)Jl 4jJl Oolj : JIS 

l l fel & a*J»J 

Jou Vj cM ^ 4^13 ^ «J&pl «jb-j 

ObiSU» OvJb ij <_j\j \A :cSjUll .-AsS' 'M- :J 


Sa'd bin Abu Waqash s® berkata, "Ketika 
perang Uhud, aku melihat Rasulullah 
bersama dua orang laki-laki 4 yang sedang 
bertempur membela beliau. Keduanya 
mengenakan pakaian putih, seakan yang 
paling kuat dalam pertempuran. Aku belum 
pernah melihat mereka berdua, baik sebelum 
maupun sesudahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), 
Bab: Firman Allah, “Ketika dua golongan 
daripadamu ingin (mundur) karena takut." 
(18)) 

Penjelasan 

u5U-j : Keduanya adalah Jibril dan Mikalil. 

: Keduanya memerangi orang-orang 

kafir. 

J&jl lilf : Kaf di sini tambahan atau untuk 
menyerupakan, maksudnya laksana 
peperangan manusia yang paling dahsyat. 
Hadits ini membantah pernyataan orang 
yang menyatakan bahwa para malaikat hanya 
berperang bersama Nabi dalam perang 
Badar saja, selain itu mereka hanya sebagai 
pasukan bantuan saja. 


KEBERANIAN NABI DALAM BERPERANG 

HADITS KE- 1489 

AiC- Abl — ^LA^ 

\j ( ^***>'l jJ— J aJic- aa)I 

liLi AJJaJJI JaI JlaJj 
o5j 4A)1 

Aiic- Jj ji-\ 

4 Keduanya adalah malaikat Jibril dan Mikail. Hadits ini 
sekaligus membantah pendapat yang mengatakan bahwa 
malaikat ikut berperang bersama kaum muslimin hanya 
pada saat Perang Badar. 


935 



:J15 pJ 1^1/ (J jJ jAj u ^»J I 

(3^*0 vV A * :A*^4 : ii **■>■') 

i_JL— )l 

Anas bin Malik m berkata, "Nabi ^ adalah 
manusia yang paling baik dan paling 
berani. Pernah pada suatu malam penduduk 
Madinah panik. Orang-orang pun keluar 
menuju (sumber) suara. Maka Nabi $§ muncul 
menemui mereka, meminta penjelasan berita 
yang ada. Saat itu beliau menunggang 
kuda milik Abu Thalhah yang tanpa pelana 
dan tergantung sebilah pedang di lehernya. 
Beliau berkata, 'Jangan takut! Jangan takuti' 
Kemudian beliau berkata, 'Sungguh, kami 
dapati kuda ini cepat larinya,' atau beliau 
bersabda, 'Sungguh, ia cepat sekali larinya.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: 
Membawa dan menggantungkan pedang di 
leher (82)) 

Penjelasan--- 

I 'j ? : takut. 

jdij *$£■ Jiil Ji '« 1 : Nabi kembali 
kala mereka semua pergi. 

'j&-\ \jil\ jij : Menyelidiki kabar. 

&£ : !s>js- artinya kuda tanpa pelana, 
kata ini disifati sebagai mashdar, kemudian 
dijadikan isim, lalu dijamakkan menjadi 
Jli seperti quful dan aqfal Mereka 
menyatakan, tidak dikatakan; seperti 

halnya tidak dikatakan; & Ji-j. 

jlJ «IjeljS jll : Jangan takut. Al-Karmani 
menyatakan, orang Arab mengucapkan kata- 
kata ini dengan menempatkan (jJ) di posisi ft). 

: Yaitu kuda yang berjalan dengan 
lamban. 

: Luas jangkauan kakinya saat berlari. 


KEDERMAWANAN NABI LEBIH KENCANG 
DARI ANGIN YANG BERTIUP 

HAD1TS KE-1490 

4Ail : JV5 — N 

ili) jT ^eiiL> #uL Q 

<U)1 4JJl J \y»J& A-tfjIJUS 

j 'JSij ^JlC- 

(O' Juft UjJu»- >_j\j 0 jJl ftjj \ :j jJjjViJl A»^i-i) 

Ibnu Abbas ® berkata, "Nabi adalah 
orang yang paling dermawan dalam segala 
kebaikan. Kedermawanan beliau Semakin 
bertambah saat bulan Ramadhan ketika Jibril 
datang menemui beliau. Jibril menemui beliau 
pada setiap malam di bulan Ramadhan untuk 
membacakan Al-Ourian. Beliau adalah orang 
yang paling dermawan dalam segala kebaikan 
melebihi kencangnya angin yang berhembus." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Permulaan Wahyu" (1), 
Bab: Telah bercerita kepada kami Abdan (5)) 

Penjelasan 

Ci'J=k U C >% : beri’rab rafa’ sebagai isim 

i khabarnya wajib dibuang, sama seperti 
perkataan Anda; jJi\ U U 
mashdar, yaitu semulia-mulianya Rasulullah 
-adalah ketikaberadadibulan Ramadhan, (j 
6ti;j) menempati posisi khabar, maksudnya 
semulia-mulianya Rasulullah jg terjadi pada 
bulan Ramadhan, seluruh rangkaian kalimat 
ini menjadi khabar (6SJ, isimnya adalah kata 
ganti yang merujuk kepada Rasulullah |g. 

j 

: Angin berhembus. Ini mengisyaratkan 
Nabi 3g lebih cepat bermurah hati melebihi 
kecepatan hembusan angin, disebut dengan 
angin berhembus karena angin ini selalu 


936 



HADITS KE-1492 


menghembuskan rahmat, di samping sifat 
murah hati Rasulullah merata untuk 
siapa saja seperti angin berhembus yang 
manfaatnya dirasakan apapun yang dilalui. 


MANUSIA DENGAN AKHLAK PALING 
BAIK 

HADITS KE-1491 
AJLC- 4jjl 

•d A*kc> AUl 

CdAiotf *}|1 :*)lj OjCU 49 |aJ :*j/j 
jl^-1 jj— >■ >_j\j YA ollS* VA :^3 ijljUOl 

(JM o- •**-*> 

Anas m berkata, "Aku menjadi pelayan Nabi 
jg selama sepuluh tahun. Aku tidak pernah 
mendengar beliau berkata kepada saya, 
'Uh/ atau 'Kenapa kamu lakukan ini?' atau 
'Kenapa kamu tidak lakukan ini?/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab r (78), Bab: Akhlak 
yang mulia dan dermawan dan yang dibenci 
dari kekikiran (39)) 

Penjelasan 

jf : Suara yang menunjukkan keluh kesah. 
Para ahli bahasa menjelaskan, uff makna 
aslinya adalah kotoran kuku. Kata ini 
digunakan untuk apa saja yang dianggap 
kotor. Uff adalah isim fi’il yang digunakan 
untuk kata tunggal, ganda, jamak, mu'annats 
dan m udzakkar dengan satu kata. 

Nt : Apakah tidak, kata-kata ini digunakan 
untuk menghindarkan lisan dari keluh kesah, 
juga untuk meluluhkan perasaan pembantu 
dengan tidak melayangkan celaan padanya. 
Ini termasuk hal-hal terkait nasib baik 
seseorang. 


4JJI U - \L4? 

A«JlC- AUl 

a! La &\ 43 jI j} ^ jliaill 

^ L*ll ^ ppj 

aJJIJs yll}\j Q : jll liUliilli 

!.OJb 1 jjb p : A £ aJL i 0 JtJ ‘ci 

i jSLfc Ujb ‘p p p 

Ijuc tV < t As5' AY 

Anas berkata, "Ketika Rasulullah tiba 
di Madinah, Abu Thalhah menggandeng 
tanyanku, lalu membawaku ke hadapan 
Rasulullah jg dan berkata, 'Wahai Rasulullah 
$£, sesungguhnya Anas ini adalah seorang 
anak yang cerdas, maka biarlah ia melayani 
engkau/ Maka aku melayani beliau, baik 
saat bepergian maupun mukim (tinggal)) 
Demi Allah, beliau tidak pernah berkata 
kepadaku terhadap apa yang aku lakukan, 
'Kenapa kamu lakukan ini begitu? Beliau juga 
tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu 
yang tidak aku lakukan, 'Kenapa kamu tidak 
lakukan ini begitu?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "DiyaC (87), Bab: Orang 
yang meminta tolong kepada hamba sahaya 
atau anak kecil (27)) 

— Penjelasan — 

fcjj» jjf : Ia adalah Zaid bin Sahal Al-Anshari, 
suami Ummu Sulaim, ibu Anas. 

: Orang yang berakal. 

Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa beliau 
$|5 tidak pernah menegur Anas terkait apa 
yang ia lakukan dan apa yang tidak ia lakukan. 
Perlu diketahui, yang tidak ditegur Nabi jg| 


937 



dari Anas hanya terkait urusan pelayanan dan 
adab, bukan berkenaan dengan kewajiban 
dan larangan syariat, karena untuk urusan 
ini, tidak patut untuk tidak ditegur ketika 
terjadi kekeliruan. 


TAK PERNAH MENJAWAB “TIDAK” 
KETIKA DIMINTA 

HAD1TS KE- 1493 

Jil U : A Ifr Ajdl - UVT 

:JIa 3 t Jai AJJI ^jaJI 

<_»L :i T oSll VA :j (jjlnJI 

(JaJ' j» 

Dabir us berkata, "Nabi tidak pernah 
berkata "tidak" tiap kali dimintai sesuatu." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Diyat' (87), Bab: Orang 
yang meminta tolong kepada hamba sahaya 
atau anak kecil (27)) 

Penjelasan 

j~» U : Tidaklah beliau diminta 
sesuatu pun. 


HADITS KE- 1494 

£$ill jll :j\I i4Jdl Xf£> doA> - MM 

1 JU» £l>* Jl9 j) A^JlC’ AJlll 

JU .ij^jbj ijJjsj loHi jJ* 

4&I 

& :^S\aI o&4\ JU Slf \2 j 

SJSjt »lfr jJi-Lj aJIa &l ^Jl jIIa i) 5^ 


aJla 4&I 5i «AiJlfl CsCil 

(4m> J Ia^ Ij 5* i(J Jli |tL^ 

1> : J\lj AjU ^ lili 

(ijLi V i_jL 5" f Vj (JyUiJI 

Dabir bin Abdullah © berkata, "Nabi 
bersabda, 'Seandainya tiba kepada kita harta 
dan negeri Bahrain, aku pasti memberikan 
kepadamu sekian, sekian, dan sekian/ 
Namun, harta dari Bahrain tidak kunjung 
datang hingga Nabi ^ wafat. Ketika harta dari 
Bahrain datang, Abu Bakar memerintahkan 
dan berseru, 'Siapa yang telah dijanjikan 
sesuatu atau Nabi berhutang kepadanya 
hendaklah menemui kami/ Maka aku 
mendatanginya dan aku katakan bahwa Nabi 
telah berkata kepadaku begini dan begitu, 
lalu ia (Abu Bakar) memberiku setangkup, lalu 
aku menghitungnya dan ternyata berjumlah 
lima ratus. Lalu ia berkata, 'Ambillah lagi 
seperti itu/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jaminan " (74), Bab: 
Orang yang menjamin hutang orang yang 
telah meninggal (3)) 

Penjelasan 

ju ji ’} : Sebuah kawasan antara 
Bashrah dan Omman, maksudnya andai 
harta dari Bahrain benar-benar datang. 

;ic. : Janji. 

Cl> iJ : US*. Jjiiy jji»- li». 

mengikuti pola kata jrj artinya seseorang 
menaburkan tanah dengan tangan, danmakna 
kata ini disertai genggaman dan lemparan. 

: Ibnu Qutaibah mengartikan; menciduk 
sepenuh dua telapak tangan. Ibnu Faris 
mengartikan; sepenuh kedua telapak tangan. 
I# 4 jJ- : Dua kali limaratus dinar, sehingga 
totalnya mencapai seribu limaratus dirham. 


938 



RENDAH HATI DAN KASIH SAYANGNYA 
TERHADAP ANAK-ANAK DAN KELUARGA 

HADITS KE- 1495 

: J15 <U)I £)} 

i s, si j. , _ 

Jc- jaJ-Jj AJufr 4»l 4JL)1 

•A^\i f^Ulll 4*1& £$jDI Umu 

4*AJ jJu-j A-it 4)1 4)1 

(4^13 juu ‘AJl* llis-S jo <uiij 

A^Jx> 4))l 4LUl cJuuto A^ y uLb 

<£i?J <J>j£ jj juc- 4 jlil <3lS pi*j 
(Jj£> jjl G :JUl 4)1 'i ^j|3 
aJl& 4)1 J^> jul <j£»«u P 4^3 ' 4 H 
Jjij *5lj 4 Jla 3]3 5i 

5jjj3^ 'i v^ij u 

*ill jJ-a Jji i_Aj tt :_jjUj-l (jbS" TV 4>-j»-l) 

u)* ^1 :pi“j A»ie 

Anas bin Malik m berkata, "Kami bersama 
Rasulullah gg mendatangi Abu Saif Al-Qain 5 
yang (istrinya) telah mengasuh dan menyusui 
Ibrahim 3£pn (putra Nabi jg)) Lalu Rasulullah 
mengambil Ibrahim dan menciumnya. 
Setelah itu, pada kesempatan yang lain kami 
mengunjunginya pada saat Ibrahim telah 
meninggal. Hal ini menyebabkan kedua 
mata Rasulullah berlinang air mata. 

Lalu berkatalah Abdurrahman bin Auf m 
kepada beliau, 'Mengapa engkau menangis, 
wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 
'Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah 
rahmat (tangisan kasih sayang))' Beliau lalu 
melanjutkan dengan kalimat yang lain dan 


S Namanya, AI-BariS' bin Aus Al-Anshari. 


bersabda, 'Kedua mata boleh mencucurkan 
air mata, hati boleh bersedih, hanya kita 
tidaklah mengatakan kecuali apa yang 
diridai oleh Rabb kita. Dan kam sangat 
bersedih dengan perpisahanmu ini, wahai 
Ibrahim, sangat bersedih.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Hadits Nabigfr: "Sesungguhnya kami bersedih 
berpisah denganmu" (44)) 

- Penjelasan 

ojSJt : Pandai besi, namanya Barra' bin Aus Al- 
Anshari. 

% : Wanita yang menyusui anak orang lain, 
kata ini digunakan untuk mu'anntas dan 
mudzakkar. 

kJjL •>% : Mengeluarkan dan menyerahkan 
nyawa seperti orang menyerahkan harta 
miliknya untuk ia berikan kepada orang lain 
olijjj : Meneteskan air mata. 
c-](j : Di-'athaf-kan kepada kata yang dibuang, 
perkiraannya; orang-orang tidak sabar ketika 
mengalami musibah, mereka sangat bersedih 
hati, dan kau melakukan seperti yang mereka 
lakukan padahal engkau mendorong untuk 
bersabar dan melarang berkeluh kesah. 

: Maksudnya kondisi yang kalian lihat 
dariku. 

: Kelembutan hati dan kasih sayang 
terhadap anak yang muncul kala 
merenungkan kondisinya, bukan keluh kesah 
ataupun tidak sabar seperti yang kau kira. 

t pi : Yaitu air mata pertama disusul 
air mata berikutnya, atau kata-kata pertama 
disusul kata-kata berikutnya, yaitu kata-kata 
beliau (bfj 0). 

viiilj ouh cA : Kata keija disandarkan 
kepada bagian tubuh untuk mengingatkan 
bahwa hal semacam ini berada di luar 
kemampuan seorang hamba, ia tidak mampu 
menahan diri untuk menangis, seakan air 


939 



mata yang mengalir enggan berhenti hingga 
seakan air matanya sendiri yang mengalir, 
bukan Nabi sg yang menangis, karena itulah 
beliau mengucapkan, “Sungguh, kami 
sangat sedih berpisah denganmu," beliau 
menyebut kata dengan pola maful, bukan 
dengan pola fa’il, maksudnya kesedihan 
bukan perbuatan kami, tapi menimpa kami 
bukan atas kehendak kami, dan seseorang 
tidak dibebani melakukan perbuatan orang 
lain. Perbedaan antara air mata dan tutur 
kata; tutur kata lisan bisa dikendalikan, tidak 
seperti air mata, karena air mata dikendalikan 
mata, sama seperti pandangan. Bukankah 
ketika mata terbuka pasti menatap sesuatu, 
b aik orang yang menatap mau ataupun tidak? 
Perbuatan menatap adalah perbuatan mata. 
Tidak demikian halnya dengan lisan, karena 
lisan dikendalikan orang. Demikian dinukil 
Al-Qasthalani dari Ibnu Munir. 


HAD1TS KE-1496 

Ji i - \l<n 

(jLwall ftjLdU :(JUl9 fp) 

j\ 4&1 ^Jl JU3 ^Juaj ul 

dJj £yA 4JJl dU 

jljll 'A YA :j 1) 

(ttilljuj 

Aisyah & berkata, "Seorang Arab Badui 
datang kepada Nabi dan berkata, 'Kalian 
menciumi anak-anak kalian, sedangkan kami 
tidak pernah menciumi anak-anak kami.' 
Maka Nabi bersabda, 'Apa yang bisa aku 
perbuat jika Allah mencabut rasa sayang dari 
hati kalian?" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: 
Menyayangi anak, mencium dan memeluknya 
( 18 )) 


Penjelasan 

«iliif j \ : Hamzah pertama untuk istifham, 
wawu-nya wawu ‘ athaf yang diperkirakan 
setelah hamzah. 

<iUi & iiil : Ma’ful kata eliii, artinya 
aku tidak mampu membuat kasih sayang 
di dalam hatimu setelah kasih sayang itu 
dicabut Allah. 


HADITS KE-1497 

: JV5 ilp &\ - MW 

AJLP 41)1 4jlil (j 5...^ 

JUs LJU* 

IjL>I pfa* cJuS U ^ ojJLp ^ 51 

:Jl3 AaJLP 4jjl 41)1 5 4^31 jJaJLd 

djjSJj jJjJ\ <_j\j \A :«-oSll <—ib5f YA 

Abu Hurairah as» berkata, "Rasulullah jg 
pernah mencium Al-Hasan bin Ali sedangkan 
di samping beliau ada Al-Aqra' bin Habis 
At-Tamimi yang sedang duduk. Lalu Aqra' 
berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki sepuluh 
orang anak, tapi aku tidak pernah mencium 
mereka sekali pun.' Maka Rasulullah 
memandangnya dan bersabda, 'Barang siapa 
tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: 
Menyayangi anak, mencium dan memeluknya 
( 18 )) 

Penjelasan 

^ S( ‘pji S ' dengan rafa' dan jazm pada 
kedua kata, rafa' sebagai khabar. Al-Qadhi 
Iyadh menuturkan, seperti itulah sebagian 


940 



besar perawi meriwayatkan. Jazm dengan 
asumsi (ji) isim syarat. Namun As-Suhaili 
menyatakan, kata ini lebih tepat diartikan 
sebagai khabar sesuai rangkaian kalimat, 
karena kata-kata ini sama seperti perkataan 
(jjjil j* tyis. ^ op- Makna sabda ini; siapa 
tidak melakukan perbuatan tersebut, ia tidak 
dirahmati. Jika (j») dijadikan isim syarat, 
tentu rangkaian kata berikutnya terputus 
dan tidak menyambung dengan kata-kata 
sebelumnya, karena syarat dan jawab syarat 
harus tersambung, selain itu ketika setelah 
isim syarat terdapat fi’il yang dinafikan, 
umumnya sesuatu yang dinafikan disebut 
dengan kata bukan dengan kata (N), 
seperti firman Allah m , (<i)L jij) dan 
(d£ j*j), meski yang terakhir ini boleh, 

seperti disebut dalam perkataan Zuhair bin 
Abi Sulma: 

jail» {S& jU ji) siapa tidak menzalimi 
orang, ia dizalimi orang. Sabda beliau 
^0 mencakup seluruh makhluk, sehingga 
orang baik ataupun jahat perlu disayang, 
demikian halnya makhluk yang berbicara 
maupun tidak bisa berbicara, hewan buas 
maupun burung. 


HADITS KE-1498 

<4Ut jijk" ~ MM 

I 'i ’• 

kT'j t-»U tv n-oSll obS” YA 

Jarir bin Abdillah meriwayatkan dari Nabi 
$5 yang bersabda, "Barang siapa tidak 
mengasihi maka ia tidak akan dikasihi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Menyayangi manusia dan binatang (27)) 


RASA MALU NABI & 

HADITS KE-1499 

ilc ijjl jIaIo ql “ M W 

2U>> JkJul A.J.P 41)1 



(jjJI *Jue ujU 1T cjbS* Al : j lSjUiJI 

(jjLy fJLfr Jilt 

Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Nabi sg 
adalah orang yang lebih pemalu daripada 
anak gadis perawan yang dipingit di 
kamarnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi m (23)) 

Penjelasan 

VG. lif : Nasab sebagai tamyiz, malu adalah 
perubahan pada seseorang kala merasa takut 
terhadap sesuatu yang tercela, 
iljiyi : Perawan, karena selaput 

keperawanannya masih ada. 

Uji». : Tirai yang dipasang untuk anak perawan 
di sisi rumah, ini namanya penyempurnaan, 
karena gadis perawan yang menyendiri lebih 
pemalu dari pada gadis perawan yang tidak 
menyendiri. Rasa malu pada diri Rasulullah 
Sgg berlaku di luar hudud Allah. 


HADITS KE- 1500 

^4=4 f ® jjlfr 

Sj jJujj aIIc. &)! 

<_j\j tT obS" Al :j tSjUJI 4j>^i-i) 

(jJ—j «J» 41)1 


941 



Abdullah bin Amru m berkata, "Nabi - tidak 
pernah sekali pun berbicara kotor (keji) dan 
juga tidak pernah berbuat keji. Beliau pernah 
bersabda, 'Sesungguhnya di antara orang 
yang terbaik dari kalian adalah orang yang 
paling baik akhlaknya.'"* 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti " (61), Bab: 
Sifat Nabi ^ (23)) 

Penjelasan- 1 

Li>AS : Orang yang mengucapkan kata-kata 
kotor, maksudnya melampaui ambang batas 
dalam berkata-kata tidak baik. 

ij : Tidak memaksakan diri untuk berkata 
kotor. Berkata kotor dinafikan dari Nabi 
karena sudah menjadi watak asli beliau, juga 
watak yang beliau dapatkan melalui usaha. 

5» ; Imam An-Nawawi 
menjelaskan dalam Syarh Muslim ; hadits ini 
mendorong untuk berakhlak baik, penjelasan 
keutamaan orang yang berakhlak baik, 
akhlak baik adalah sifat para nabi dan wali 
Allah. Al-Hasan Al-Bashri rhu. menjelaskan, 
hakikat akhlak baik adalah berbuat baik, 
menahan diri untuk menyakiti orang lain, dan 
bermuka cerai. Al-Qadhi Iyadh menyatakan, 
akhlak baik adalah bergaul dengan sesama 
dengan perilaku baik dan bermuka ceria, 
bersikap menyenangkan sehingga disukai 
orang lain, santun dan sabar menghadapi 
tindakan menyakitkan orang lain, sabar 
menghadapi apapun perilaku orang lain yang 
tidak menyenangkan, menghindari sikap 
sombong, semena-mena terhadap orang lain, 
sikap kasar, marah, dan membalas. Demikian 
penuturan Al-Qadhi Iyadh. 


6 Imam Nawawi berkata dalam Syarh Muslim, 'Hadits tersebut 

menganjurkan akhlak mulia dan keutamaan orang yang 
berakhlak mulia. Akhlak mulia merupakan sifat para nabi 
dan wali Allah. Al-Hasan Al-Bashri bericata, 'Hakefcat akhlak 
mulia ialah, berbuat yang ma'ruf, tidak menyakiti, dan wajah 
yang berseri.' A!-Qadhi Iyadh berkata, 'Bergaul secara baik 
dan senang dengan manusia, kasih, sayang, bersikap lembut, 
sabar menghadapi mereka, serta tidak sombong, memfitnah, 
berbuat salah, marah-marah, dan dendam." 


KASIH SAYANG DAN ANJURAN NABI 
UNTUK BERLEMAH-LEMBUT KEPADA 
WANITA 

HADITS KE-1501 

4&I - \o*\ 

i) &AA $>j ijJL* jjuj aJl& 4&I 

^0 A trLik^l JUL) StyA 

Aaajj 1 b :jJuj 4 *Jl& 40 1 

J_)i t) U <-»L YA :,j A^S-i) 

(cUy 

Anas bin Malik berkata, "Dalam suatu 
perjalanan, Rasulullah dikawal oleh 
seorang budak laki-laki hitam yang bernama 
Anjasyah. Rasulullah lantas bersabda 
kepadanya, 'Celaka kamu wahai Anjasyah, 
hati-hatilah kamu jika mengawal sesuatu 
yang mudah pecah (maksudnya adalah 
wanita karena lemahnya))'" 6 7 
(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Ucapan 
seseorang "Celaka kamu" (95)) 

Penjelasan 

: j^l lli mengikuti pola kata llc artinya 
menggiring unta sambil bernyanyi. 

: Sibawaih menjelaskan, waih adalah 
kata peringatan bagi orang yang hampir jatuh 
dalam kebinasaan. 

: Nashab sebagai sifat mashdar yang 
dibuang, yaitu llji jUL , maknanya adalah 
perintah untuk memperlakukan wanita 
dengan lemah lembut. 

jjj&f : Ulama menjelaskan, wanita disebut 
kaca karena lemahnya tekad mereka, 
disamakan seperti kaca karena lemah dan 
mudahpecah.Ulamaberbedapendapatterkait 

7 Para ulama mengatakan, kaum wanita disebut dengan 
qaw3rir (dalam hadits tersebut) karena tekad mereka yang 
lemah. Mereka diumpamakan botol kaca (qaw£rfr) karena 
mereka lemah dan cepat putus asa. 


942 



maksud kenapa wanita disebut kaca. Ada dua 
pendapat seperti disampaikan Al-Qadhi Iyadh 
dan lainnya. Pendapat paling shahih menurut 
Al-Qadhi Iyadh dan lainnya, maknanya hadits 
ini adalah Anjasyah adalah lelaki yang bersuara 
merdu, ia menggiring unta yang ditunggangi 
para wanita, ia menyenandungkan bait-bait 
syair yang mengandung kata-kata cinta, 
sehingga tidak dijamin jika para wanita yang 
menunggang unta tidak tergoda sehingga 
lantunan-lantunan bait syair Anjasyah, untuk 
itu Nabi memerintahkan Anjasyah untuk 
berhenti bersenandung. Salah satu pepatah 
tenar Arab menyebutkan, “Nyanyian adalah 
jampi-jampi perzinaan.” Al-Qadhi Iyadh 
menyatakan, "Pepatah ini mirip sekali dengan 
maksud Nabi^g” Pendapat kedua; maksudnya 
adalah berjalan dengan lemah lembut, karena 
unta berjalan lebih cepat ketika mendengar 
dendangan orang yang menuntun dan 
menikmatinya, sehingga mengusik dan 
membuat lelah orang yang menunggang 
di atasnya. Untuk itu Nabi 2££ melarang 
Anjasyah meneruskan dendangan bait-bait 
syairnya, karena wanita lemah ketika terkena 
guncangan, di samping mereka dikhawatirkan 
terkena bahaya dan jatuh. 


SANGAT HATI-HATI TERHADAP DOSA, 
MEMILIH YANG TERMUDAH SELAMA 
MUBAH, DAN MARAHNYA BILA 
KEHORMATAN ALLAH DILANGGAR 

HADITS KE-1502 

jS- U :cJ\l ~ 

5« fl-j Ai jpj 

juu! LSI 5^ 0^ ^ 



Uuo i_j\j tt «—jVsS” 4*y»"l) 

Aisyah ^ berkata, "Tidaklah Rasulullah 
diberi pilihan dari dua perkara yang 
dihadapinya, melainkan beliau mengambil 
yang paling ringan selama bukan perkara 
dosa. Seandainya perkaradosa,beliauadalah 
orang yang paling jauh darinya. Rasulullah 
tidak pernah membenci (memusuhi) karena 
pertimbangan kepentingan pribadi semata, 
kecuali jika kehormatan Allah dilanggar 
sehingga beliau membenci (memusuhi)nya 
karena Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi & (23)) 

Penjelasan 

ji. : Fa’il kata ini tidak disebutkan agar 
berlaku lebih umum, baik pelakunya Allah 
ataupun makhluk. 

ow : Di antara urusan-urusan dunia. 

■JsC ^ u : Selama yang lebih mudah di antara 
keduanya. 

Usi : Maksudnya memicu dosa. 
ilf ^»1211 o'S' ^1 68' $ : Pilihan antara 
mujahadah dan sederhana dalam beribadah, 
karena ketika mujahadah menyeret pada 
kebinasaan, hukumnya tidak boleh. Atau 
pilihan antara diberi harta benda simpanan 
dunia yang dikhawatirkan akan melalaikan 
sehingga tidak bisa fokus beribadah, atau 
hanya mendapat bagian sekedarnya saja, 
meski kehidupan lapang lebih mudah untuk 
beliau dapatkan. 

M : Istitsna' munqathi’ 

(pengecualian yang tidak terkait dengan kata- 
kata sebelumnya). Maknanya; namun ketika 
kesucian Allah dilanggar. Melanggar kesucian 
Allah adalah melakukan perbuatan yang Allah 
haramkan, sehingga Allah membalas pelaku 


943 



perbuatan tersebut. Hadits ini mendorong 
untuk memaafkan, sabar, tabah menghadapi 
gangguan, membela agama Allah dari orang- 
orang yang melakukan perbuatan haram atau 
semacamnya. Hadits ini juga menganjurkan 
para imam dan penguasa untuk berakhlak 
mulia, tidak membalas demi kepentingan 
diri, dan tidak menunda hak Allah. 


HARUM AROMANYA, HALUS DAN 
LEMBUT BADANNYA 

HADITS KE-1503 

l* :Jl# AiS’ 4jjl (jj'ff'j jjAnil — 

4JtJl ^ l?-ll>i *}|j 

ii vS> ji ii isij cij, Sfj fLj 

aIIp Al jl 

rr a-iUU obS" .-j <£,UJl 

((jLyAJkuill 

Anas m berkata, "Belum pernah aku 
menyentuh sutra dan tidak juga dibaj (jenis 
sutra lain) yang lebih lembut dibanding 
telapak tangan Nabi jgj. Belum pernah pula 
aku mencium suatu aroma sekalipun atau bau 
minyak wangi sekalipun yang lebih wangi 
dibanding aroma atau wangi Nabi ^§." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi (23)) 

Penjelasan 

S(3 : Ini namanya menghubungkan kata 
khusus kepada kata umum, karena dibaj 
adalah jenis pakaian sutera. 
iSyj \ : Bau secara umum, entah wangi ataupun 
busuk, namun lebih banyak digunakan untuk 
bau harum. 


HARUM DAN BERKAHNYA KERINGAT 
NABI 

HADITS KE-1504 

iaJLu co£" jfcJus j»l j\ « ( j4l - No*i 

\jJa3 j^l ..j a _ 1 1 j p. 4jj| ^jj 

4JJI ^il jiu lila : jli ^ai)l JJJi Jp 
(Sjjjll 3 O jJuij 

( 1 Lx dsl?' jaJ 

IS y jlj jy «_>U IN ipl .Vt.w’jl (_A^T Y^ : j 

(pA-UC- JUi 

Anas meriwayatkan bahwa Ummu Sulaim 
biasa membentangkan tikar dari kulit untuk 
Nabi lalu beliau istirahat siang di atas tikar 
tersebut. Anas mengisahkan, "Apabila Nabi 
telah tidur maka Ummu Sulaim mengambil 
keringat dan rambutnya yang terjatuh dan 
meletakkannya di wadah kaca. Setelah itu, ia 
mengumpulkannya di sukk (ramuan minyak 
wangi))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peizinan" (41), Bab: 
Menziarahi suatu kaum dan tidur siang 
dengan mereka (41)) 

Penjelasan - 

U& : Hamparan dari kulit, 
lii £ : Sukk adalah jenis wewangian ternama, 
jenis wewangian ini biasa dicampur dengan 
jenis wewangian lain lalu dikenakan. 


TETAP BERKERINGAT SAAT UDARA 
DINGIN DAN SAAT MENERIMA WAHYU 

HADITS KE-1505 

5l p ^ - \0'0 

fiil j jltj jll (4 1& -Sjjl (pbj ^ itijlil 


944 



wigS 4JJ l U :Jlii «jJuoj aJl& 4jjl ^«0 

A«jifr 4jjl ^«0 4jjl j\Jjj j^^ll (ilLjU 

J&J iL^Jui Jif ^JjjG UCi-l :^llj 

J15 Lo 4i& Owjs^ a 5J jL^iL. 1 oxil 

t- 4 '^ s ?j ti UL^lj 

4-i& J_)0 a£J 3 JusJj : iiilft cJ\3 JjJu 

5iJ «<u& jLails oIaJL M (*js)l 3 

liji- Jualsd ilLi- 

^ <i»l bi->»- sjL T »Ju otT \ :j cSjUJl 

(ui-yi 

Aisyah, Ummul Mukminin bercerita bahwa 
Al-Harits bin Hisyam bertanya kepada 
Rasulullah $g, "Wahai Rasulullah, bagaimana 
caranya wahyu turun kepadamu?" Rasulullah 
3 ^ menjawab, "Terkadang datang kepadaku 
seperti suara gemerincing lonceng dan 
cara ini yang paling berat buatku, lalu 
terhenti sehingga aku dapat mengerti apa 
yang disampaikan. Dan terkadang datang 
malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu 
berbicara kepadaku maka aku ikuti apa yang 
diucapkannya." 

Aisyah berkata, "Sungguh aku pernah melihat 
turunnya wahyu kepada beliau pada suatu 
hari yang sangat dingin lalu terhenti. Dan aku 
lihat dahi beliau mengucurkan keringat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Permulaan Wahyi/’ (1), 
Bab: Telah bercerita kepada Abdullah bin 
Yusuf ( 2)) 

Penjelasan 

J *$ : Tentang ciri wahyu itu sendiri, 
atau ciri orang yang membawa wahyu, atau 
sesuatu yang lebih umum. Berdasarkan 
perkiraan yang mana saja, kedatangan 
yang disandarkan kepada wahyu adalah 


majaz, karena kedatangan yang sebenarnya 
termasuk ciri orang yang membawa wahyu, 
u-j i-\ iLaii : Mirip suara genta lonceng, 
lonceng adalah benda berbunyi yang 
digantungkan di leher hewan. Yang lain 
menyatakan; suara genta yang dimaksud 
adalah suara malaikat menyampaikan wahyu 
atau suara lirih sayap-sayap malaikat. 

: Fashmartinyamemutusnamun tidak 
sampai terlepas, seakan Nabi jg mengatakan, 
"Malaikat (Jibril) meninggalkanku untuk 
kembali lagi kepadaku." 

«=4*y : Aku memahami, mengumpulkan, dan 
menghafal. 

'%-j : Yaitu seperti lelaki, kata ini beri'rab 
nashab sebagai mashdar, maksudnya 
malaikat berwujud seperti lelaki, atau seperti 
kondisi lelaki, sehingga kata sebagai hal. 
ili : Yaitu dilepas dan dihilangkan. 

ll&J : Keringat beliau bercucuran, 
banyaknya keringat yang bercucuran 
disamakan seperti darah ketika mengucur 
keluar, beri’rab nashab sebagai tamyiz. 


NABI SANGAT TAMPAN 

HADITS KE- 1506 

0$ :j\5 ^ gljdl SjlU - ^‘1 

U jL m jil Zij aJl& 4jji 

4} 

4JL4 1 Jai \JUJt» ji jJ 
i jua «_jU fT 1\ 

((JuyAjf-Ai»! 

Al-Barra' bin Azib, ia berkata, "Rasulullah jgg itu 
berperawakan sedang, berpundak bidang, 
rambutnya lebat terurai ke bahu hingga 


945 



sampai kedua telinganya. Pada suatu ketika, 
aku pernah melihat beliau mengenakan 
pakaian berwarna merah. Tak pernah aku 
melihat seorang pun yang lebih tampan dari 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi & (23)) 

Penjelasan 

ji -3 artinya lelaki yang tingginya 
sedang, tidak jangkung dan tidak pendek. 
dc£A\ oy U : Pundaknya lebar. 

: daun telinga tempat anting 

menempel. 

SL : sarung dan baju, hullah hanya disebut 
untuk dua pasang pakaian, atau pakaian luar 
yang dilapisi pakaian dalam. 

W'Jr - : Dirajut dengan benang-benang merah 
bercampur hitam, sama seperti pakaian- 
pakaian Yaman, namun tidak semuanya 
berwarna merah, karena pakaian merah 
murni sangat dilarang. 


HADITS KE-1507 

J 

jaJuuj aAz 4JL3\ 

U % JjjlsJb ( \iU 

gjJI U* <_Ai ^ t' -Ufji-i) 

Al-Bara' berkata, "Rasulullah ^ adalah 
manusia yang paling tampan wajahnya, 
paling baik akhlaknya. Beliau tidak berbadan 
terlalu tinggi dan juga tidak pendek." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi m (23)) 


Penjelasan 

gstdl jlIJ : Tidak terlalu tinggi, £sU isim 
fa’il dari 51 ? artinya muncul dan terlihat, atau 
berasal dari kata 51 ? yang artinya terpisah. 
Jlli-tj : Abu Hatim dan lainnya mengatakan, 
"Seperti itulah yang dikatakan orang 
Arab.” iiiktj maksudnya yang terbaik di 
antara mereka, hanya saja mereka tidak 
menggunakan kata ini, mereka menggunakan 
JLiai Jif seperti disebutkan dalam 
hadits; "Sebaik-baik wanita yang naik unta 
adalah (wanita) Quraisy, paling sayang 
terhadap anak dan paling lembut terhadap 
suami.” 


CIRI-CIRI RAMBUT NABI 

HADITS KE-1508 

Jjuii tibbi & 

| jmjJ 

aJultJ 

uHj ia r^-LUl obS* VV :j A*->t) 

Anas bin Malik berkata, "Rambut Rasulullah 
jg tidak lurus dan tidak pula keriting, yaitu 
(menjuntai) antara kedua telinga hingga 
bahu beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: Kusut 

m) 

-- Penjelasan- 

: Tidak terlalu ikal dan tidak terlalu lurus, 
pertengahan di antara keduanya, perkataan 
Anas (j4-1 Hj .kpl j^J) sama seperti 
penjelasan sebelumnya. 


946 



HADITS KE- 1509 


HADITS KE-1511 


pSjj 4Ul ^9 £gi)l 

#JjL& Oyvflj’ 5 ? 

(jaI-I uj\j IA t->k5” VY :<^ gijUJt Aa^i-t) 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa 
rambut Nabi m menjuntai sampai ke kedua 
bahu beliau. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: Kusut 

(68)) 


Penjelasan 

£& 4>s*t '■ Ketika terjuntai, rambut beliau 
hampir menyentuh kedua pundak beliau. 


UBAN RASULULLAH 

HADITS KE-1510 

liUU - NoV 

Lwil c*JU*« ijli 

SCi3 : JIS fLj 

*J 1 j jSjl, t. ijU *n «_j \£ YY : J i5jUv-H *»-^»-t) 

Muhammad bin Sirin berkata, "Aku bertanya 
kepada Anas, 'Apakah Nabi % pernah 
menyemir rambutnya?' Dia menjawab, 
'(Rambut) beliau tidak sampai beruban, 
kecuali sedikit/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Tentang uban (66)) 

Penjelasan 

CJ>±\ : Hamzah istifham istikhbari, maksudnya 
apakah beliau mengecat jenggot beliau? 


CjIj :Jld 

cJtf- 'y* w»Cj CoVjj jJL-j aJl& dlil ^9 
aaa«jL)\ 

^ <iuo rr 'U : j t£;Uvll **->-i) 

(jJuy *J& <1)1 

Abu luhaifah As-Suwa'i berkata, "Aku pernah 
melihat Nabi jgg, dan kulihat warna putih pada 
rambut yang terletak antara bibir bawah dan 
dagu beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 

Sifat Nabi mi 23)) 

Penjelasan 

'&£> : maksudnya uban di rambut beliau, 
ti&ji : badai dari UL* anfaqah adalah bagian 
di antara dagu dan bibir bawah, baik ada 
bulunya ataupun tidak, bulunya juga disebut 
anfaqah. 


HADITS KE-1512 
: jlJ ilfr (cfej 

4* ls> <u)i ^9 c~j\j 
>> •> 

yjJI ijuo <_Aj fr "l\ (JljUyJI 

((J-yUfr^ll 

Abu luhaifah s» berkata, "Aku melihat Nabi 
m> dan Al-Hasan mirip dengan beliau/ 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 

Sifat Nabi m i 23)) 


947 



PENETAPAN CIRI-CIRI KHATAM (CAP) 
KENABIAN YANG ADA PADA DIRI 
RASULULLAH 

HADITS KE-1513 

,J, :J\S ojjj cJlfjl ilooi- - wr 

U 4AJi 

^ \c-ij 0^^ 0l 

JU c*Ji ^ Cf5 **'■>/& p 

a!?wM jj Ji 

Jj-a» JLjC— 1 v_jU t* :*y}sj\ <_>b5" t (JIjUyJl <>- _p-l) 

As-Sa'ib bin Yazid berkata, "Bibiku pergi 
menemui Nabi j$j& bersamaku, lalu ia berkata, 
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya putra 
saudara perempuanku ini sedang sakit/ 
Maka Nabi mengusap kepalaku dan 
memohonkan keberkahan untukku. Kemudian 
beliau berwudhu dan aku pun minum dari 
sisa air wudhunya. Kemudian aku berdiri di 
belakangnya hingga aku melihat ada tanda 
kenabian sebesar telur burung di antara dua 
pundaknya" 

(HR. Bukhari, Kitab: "WudhiS' (4), Bab: 
Menggunakan sisa wudhu orang lain (40)) 

Penjelasan - - - 

: Sakit. Orang Arab menyebut penyakit 
apapun waja'. 

tijJsj : Air yang menetes dari bagian-bagian 
tubuh beliau. 

sjliJI fSVS. : Khatim adalah fa'il dari kata khatm, 
artinya menyempurnakan dan sampai batas 
akhir, sementara khatam artinya stempel. 
Maknanya; sesuatu yang menunjukkan 
tidak ada lagi nabi setelah beliau. Hadits 
ini menunjukkan, nubuwah Nabi dijaga 


dari apapun yang mencederainya, laksana 
menjaga dokumen penting dengan stempel. 
! jj : Jamaknya azrar, yaitu sesuatu yang 
dipasang pada tali. Ibnu Atsir menjelaskan, 
zirr adalah sesuatu yang digunakan untuk 
mengikat tirai kamar pengantin. 

&J-\ : Rumah berbentuk seperti kubah 
dengan tali-tali besar. 


CIRI NABI m SAAT DIUTUS SEBAGAI 
NABI 

HADITS KE-1514 

Uuai tiUU { jJ>\ - \0M 

fjt . aJ 4 jUj aJJl 

jlp OjJJl ‘ Vj 

5 Jj>j tJsdai c^Jal 

ji<S> v£mJl 9 ‘(jJAJjl ^jl jAj 

jljJj J-iLc. AJJxJbj Jjo 

SjAmi (j 

^^«0 (jjJt <_>L tv T\ !(_} 

(jJUj <u)ic- -jjl 

Anas bin Malik m sedang menceritakan 
sifat-sifat Nabi Katanya, "Beliau adalah 
seorang laki-laki dari suatu kaum yang sedang 
tingginya, tidak tinggi dan juga tidak pendek. 
Kulitnya terang tidak terlalu putih dan tidak 
pula terlalu kecoklatan. Rambut beliau tidak 
terlalu keriting dan tidak lurus. Kepada beliau 
diturunkan wahyu saat usia beliau 40 tahun 
lalu menetap di Mekah selama sepuluh tahun 8 


8 Yang benar, beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun, 
tapi hanya menerima wahyu selama sepuluh tahun. 
Beliau mulai menerima wahyu dua tahun setengah 
setelah diangkat menjadi Rasul. Diawali pada enam bulan 
pertama beliau hanya bermimpi yang benar. Jadi, praktis 
di tiga tahun pertama beliau belum menerima wahyu. 


948 



kemudian diberikan wahyu lagi dan menetap 
di Madinah selama sepuluh tahun. Lalu beliau 
meninggal dunia dan rambut dan jenggotnya 
tidak ada uban lebih dari 20 helai." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi m (23)) 

Penjelasan 

: Tingginya sedang, tidak jangkung dan 
tidak pendek, kata ini diberi berbentuk 
mu'annats karena sosok beliau adalah nafs 
(jiwa). 

OjJJl : Putih kemerahan, isyrab adalah 
campuran satu wama dengan warna lain, 
seakan masing-masing dari kedua warna 
tersebut saling berpadu, JAZ (putih 

kemerahan), ini jika disebut tanpa tasydid 
( musyrab ), sementara jika dengan tasydid 
( musyarrab ) berarti untuk memperbanyak 
dan melebihkan, dengan demikian 
artinya wama kulit beliau adalah wama kulit 
terbaik. 

: Tidak terlalu putih seperti wama kapur, 
wama kulit terlalu putih seperti ini tidak 
enak dipandang, dan mungkin orang yang 
memandang mengiranya sopak. 

(ST : Sangat coklat, kulit Nabi putih 
bercampur coklat. Orang Arab menyebut 
orang yang berkulit putih bercampur coklat 
dengan sebutan asmar. 

: Berambut ikal, kebalikan dari rambut 
lurus, J&j : Sangat ikal. Dijelaskan dalam At- 
Tahdztb ; quthath adalah rambut orang negro. 
JL. : Dari kata artinya rambut lurus, 
kebalikan dari rambut ikal, maksudnya 
pertengahan antara ikal dan lurus. 

: Ibnu Atsir menjelaskan, maksudnya 
tidak terlalu ikal dan tidak terlalu lurus, tapi 
pertengahan di antara keduanya. 

jjo fe? £-4* : Yang benar, Nabi 

berada di Makkah selama tigabelas tahun, 
namun baru mendapat wahyu pada tahun 


kesepuluh. Seperti diketahui, wahyu pada 
mulanya terhenti selama dua setengah tahun, 
dan pada mulanya beliau bertahan enam 
bulan hanya mendapatkan impian-impian 
yang baik, dan selama tiga tahun berikutnya, 
beliau tidak mendapat wahyu sama sekali. 


USIA BELIAU SAAT MENINGGAL DUNIA 

HADITS KE-1515 

«J&S dy f&j 

-Uli ^0 i\ij W 'W : j tSjLwJl 

(pLy *Js- 

Diriwayatkan dari Aisyah & bahwa Nabi jg 
meninggal dunia dalam usia 63 tahun." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Wafat Nabi (23)) 


BERAPA LAMA NABI MENETAP DI 
MEKAH DAN MADINAH? 

HADITS KE-1516 

<Ull J jUtj iSiji : j\l cj-IIa y\ 

^ ^ a ^ J* + /i £ + 

mS’ 

M i-jL* obS" W : j 

jll J) jJ—j <JJl 

Ibnu Abbas © berkata, "Rasulullah tinggal 
di Mekah selama 13 tahun (sejak menerima 
wahyu) dan beliau wafat dalam usia 63 
tahun." 


949 



(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshar" (63), Bab: hijrah Nabi jg 
dan para sahabatnya ke Madinah (14)) 

NAMA-NAMA NABI £| 

HADITS KE-1517 

4^fr 4All vio-L»- “ \«W 

4^4* 4*ic> 4AJl 40 1 JIS :Jl3 

_^tAJ (^jJl UlJ J uj £ UI 

^ ^UJl Ul$ tjfl^all ^ 40 1 

4 <|Ia 3 i u 13 

»L-i ij.Wl.ul W :<_JUU v 1 ^ ’W : j (jljUJI *^p-t) 
(jJl-j aJlc -uit J-o Jbl 

Jubair bin Muth'im #s meriwayatkan bahwa 
Nabi |g bersabda, "Aku memiliki lima nama. 
Aku adalah (1)) Muhammad, (2)) Ahmad, (3)) 
aku juga Al-Mahiy (penghapus), maksudnya 
Allah menghapuskan kekafiran melalui 
perantaraanku, (4)) Aku juga Al-Hasyir 
(penghimpun), maksudnya manusia akan 
berhimpun di bawah kakiku, dan aku juga 
(5) AI-'Aqib, yang artinya tidak ada seorang 
Nabi pun sepeninggalku." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti " (61), Bab: 
Tentang nama-nama Rasulullah (17)) 

- Penjelasan - 

x& : Isim ma’ful berasal dari sifat sebagai 
bentuk sikap optimis bahwa kelak akan 
banyak pujian tertuju kepadanya, karena 
menurut etimologi, Muhammad artinya 
orang yang terus mendapat pujian. 

: Berasal dari sifat, artinya paling terpuji, 
maksudnya beliau paling memuji Rabb di 
antara para pemuji, ini adalah pola kata yang 
mengisyaratkan mencapai puncak sesuatu, 
tidak ada lagi batasan setelah itu. 


uJUJl : Karena beliau datang setelah para nabi, 
sehingga tidak ada lagi nabi setelah beliau. 


ILMU BELIAU DAN RASA TAKUTNYA 
KEPADA ALLAH 

HADITS K.E-1518 

4JJI ^9 ^131 - \0\A 

IZS- syls 4*5 tU UA |*Ju^ 4*i& 

JU?t3 iCJ&ti jJu-3 4JJl ^9 ^iJl JUi 
5(^JmJI ££> jjAjuj j»lyl JU :JI3 jL> »40l 
LJJ- 4 ) jjb li, )3 t4i\j ailly iiii \ 

^-Ul iuW Vt obS* YA tjljlidl u^a-l) 

(vbaflf 

Aisyah berkata, "Rasulullah jgjj pernah berbuat 
sesuatu dan mengizinkan orang-orang untuk 
melakukannya, tiba-tiba ada beberapa 
orang shahabat yang mengingkarinya (tidak 
mau menerimanya)) Ketika berita itu sampai 
kepada Nabi maka beliau berkhotbah. 
Setelah memuji Allah, beliau bersabda, 'Apa 
alasan mereka itu mengingkari sesuatu yang 
aku perbuat? Demi Allah, aku adalah manusia 
yang paling mengenal Allah dan paling takut 
kepada-Nya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: Tidak 
menghadapi manusia dengan cercaan (72)) 

Penjelasan 

: Rukhshah dalam suatu hal adalah 
kebalikan dari sikap mempersulit 
fy & ^3 : mereka menghindarkan 
diri dari sesuatu itu. Imam An-Nawawi 
menjelaskan dalam Syarh Muslim, hadits 
ini mendorong untuk meneladani Nabi 


950 



jg, larangan terlalu memperdalam ibadah, 
celaan menghindarkan diri dari hal mubah 
karena meragukan ke-mubah-annya. Juga 
menunjukkan berperilaku baik dengan 
menyampaikan dukungan atau pengingkaran 
di tengah kerumunan tanpa menyebut 
pelaku secara spesifik, dengan mengatakan, 
"Ada apa dengan kaum-kaum, ” atau kata- 
kata serupa lainnya. Juga menunjukkan, 
mendekatkan diri kepada Allah menjadi 
sebab bertambahnya pengetahuan tentang 
Allah dan semakin takut kepada-Nya. Terkait 
sabda beliau, “Demi Allah, aku paling 
mengetahui Allah di antara mereka, dan 
paling takut di antara mereka,” maknanya; 
mereka mengira keengganan mereka untuk 
melakukan sesuatu yang aku lakukan, 
dikiranya lebih mendekatkan mereka kepada 
Allah dan apa yang aku lakukan tidak seperti 
itu. Dugaan mereka tidak benar, tapi aku 
yang paling mengetahui Allah di antara 
mereka dan yang paling takut kepada-Nya. 
Mendekatkan diri kepada Allah dan takut 
kepada-Nya hanya berdasarkan apa yang aku 
perintahkan, bukan karena hayalan-hayalan 
jiwa, ataupun memaksakan diri melakukan 
amalan-amalan yang tidak aku perintahkan. 


WAJIB TAAT KEPADA NABI ^ 

HADITS KE-1519 

iSl»- ii\ $© jjjjpl fiil -vlfr doa» - N® NA 

jSjp J&jjl jLiU- H\ & 5» 

I 4 J 0lj^*** 5 (Jpl £5 AOl 

aI* idl ^ jUa 

JIaj aJtaC- l o < /!«> ■ la 

G jjt oJlc- 4JJ1 4jJl 


.iljl» cii jjJj 

4JJ1 jjlia dljU-C- jl : JUl 

jjjj G J^miI iJtS |kJ AjJl 

(JUj .jlil Jl J-*" *dl ,j«j»I 
SU : GUi dJjj Aj'il # JJb AJdl} 

^ (j > 0 dGjj 

(jl^iSlI t-A; 1 <_jh!T tt rj $->-jj-l) 

Abdullah bin Zubair ^ menceritakan 
bahwa ada seorang dari kalangan Anshar 
bersengketa dengan Zubair di hadapan 
Nabi tentang aliran air di daerah Al-Harrah 
yang mereka gunakan untuk menyirami 
pepohonan kurma. Orang Anshar tersebut 
berkata, "Bukalah air agar bisa mengalir!" 
Zubair menolaknya lalu keduanya bertengkar 
di hadapan Nabi. Maka Rasulullah jH 
berkata kepada Zubair, "Wahai Zubair, 
airilah tanamanmu kemudian biarkan air 
itu mengalir ke tetanggamu." Maka orang 
Anshar itu marah seraya berkata, "Tentu saja 
kamu bela dia karena dia putra bibimu." 
Maka wajah Rasulullah jg memerah kemudian 
berkata, "Wahai Zubair, airilah kemudian 
bendunglah hingga air itu sampai penuh. 
Zubair berkata, 'Demi Allah, sungguh saya 
menyangka ayat ini diturunkan berkenaan 
dengan hal itu; 'Demi Rabbmu, tidaklah 
mereka diannggap beriman sampai 
mereka bersedia menjadikan dirimu (wahai 
Muhammad) sebagai hakim atas setiap 
perkara yang mereka perselisihkan' (An-Nisa: 
64))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengairan" (42), Bab: 
Menutup sungai-sungai (6)) 

Penjelasan 

ijil ^\yt . : Jamak mengikuti pola kata bahr, 

juga dijamakkan kata ini dikaitkan pada 


951 



hurrah karena berada di sana, hurrah adalah 
sebuah kawasan ternama di Madinah, makna 
aslinya adalah tanah rata dipenuhi bebatuan 
hitam, dan yang dimaksud di sini adalah 
aliran-aliran air. 

;uil : Melepaskan aliran air. 

lili JlH, isim dari kata ini adalah 
sucfya. Yang lain menyatakan; Jlil digunakan 
untuk tanah milik bersama, l\l ‘J digunakan 
untuk hewan dan tanah milik sendiri. 

: Engkau putuskan baginya untuk 
didahulukan dan dikuatkan karena dia adalah 
sepupumu. 

: Wajah Nabi 3 gg memerah karena 
marah lantaran kesucian-kesucian nubuwah 
dilanggar dan memperburuk kata-kata orang 
tersebut. 

: Tahanlah dirimu, jangan mengalirkan 
air (ke ladangmilik salah seorangAnshar yang 
bersengketa dengan Abdullah bin Zubair). 

Ji : Hingga menjadi air. 
jj£-\ : Sesuatu seperti dinding yang dipasang 
di antara aliran-aliran air ladang kurma, atau 
sekat-sekat yang menahan air. Ibnu Atsir 
menjelaskan, maksudnya adalah bendungan 
yangdipasangdisekitarladangseperti dinding. 
Al-Qurthubi menjelaskan, maksudnya air 
sampai ke akar-akar pohon kurma. Imam An- 
Nawawi menjelaskan dalam Syarh Muslim ; 
ulama membatasi, air di ladang setinggi mata 
kaki orang dewasa. Pemilik ladang pertama 
boleh menahan air hingga batasan ini, setelah 
itu dialirkan ke ladang di bawahnya. 


HADITS KE-1520 

(p G 'i' 


(J^i\ jLuU r.ULll v bS“ tt L^>5) 

Az-Zubair berkata, "Sungguh, aku kira ayat ini 
turun berkenaan dengan peristiwa itu: 

‘Maka demi Rabbmu, mereka (pada 
hakikatnya) tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim terhadap perkara 
yang mereka perselisihkan....’" (An-Nisa' : 65) 
(HR. Bukhari, Kitab: "Pengairan" (42), Bab: 
Menutup sungai-sungai (6)) 

Penjelasan 

UI» : Terkait apayang mereka perselisihkan 
dan apa yang tidak jelas, seperti kata syajar 
(pohon) karena ranting-rantingnya saling 
merasuk satu sama lain. 


HADITS KE-1521 

5» ‘jf ^3 Oi 'b*** 

§&* 0* d* 

5 jS L* ljL Y' M 1(3 

Sa'd bin Abu Waqash meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Kaum muslimin yang 
paling besar dosanya adalah yang bertanya 
tentang sesuatu, lantas sesuatu tersebut 
diharamkan karena pertanyaannya, padahal 
sebelumnya tidak diharamkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Penjagaan" (96), Bab: Hal 
yang dibenci dari banyak bertanya terhadap 
sesuatu yang tidak bermanfaat baginya (3)) 


952 


Penjelasan 

fjr : Dosa. Imam Al-Qasthalani menjelaskan, 
pertanyaannya, meski di dalam dirinya tidak 



terdapat dosa apa lagi dosa besar, namun 
ia menjadi penyebab sesuatu yang mubah 
diharamkan, hal ini menjadi kejahatan paling 
besar baginya, karena ia membuat seluruh 
kaum muslimin kesulitan. 


HAD1TS KE- 1522 

oJai» : j\j ilfr 41)1 j-ii - Wf 

C l* <4 41)1 41) l 

jLL&l U 5 jJ.x5 jJ : j\J JaJ I 4 JJU 

uA^utfl { J^ > = Iji*^ ^LAS 

^§1 jjuuj 4 J 1 C. 4)1 41)1 

Aj*i/1 oii cJj^i 5^9 :J13 :J*>5 JUl 

(3 [ pUJoi ^jS> l^)L«s *4) 

'i 't Sj^- 0 : v \^ :j ^jUJ» A*->t) 

((^>-3 01 &■ yt-> 

Anas m berkata, "Rasulullah jg berkhotbah 
dengan khotbah yang belum pernah 
aku dengar sebelumnya. Beliau berkata, 
'Seandainya kalian mengetahui apa yang 
aku ketahui maka kalian pasti akan sedikit 
tertawa dan banyak menangis.'" Anas 
melanjutkan, "Para shahabat Rasulullah ££§ 
kemudian menutupi wajah mereka sambil 
menangis tersedu-sedu. Setelah itu, seorang 
lelaki bertanya, 'Siapakah ayah saya? Beliau 
menjawab, 'Ayahmu adalah si fulan.' Maka, 
turunlah ayat berikut ini, ' Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu bertanya 
tentang segala sesuatu yang apabila 
dijelaskan kepadamu maka hal itu akan 
memberatkanmu. " (QS. Al-Maa'idah: 101) 
(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: 
Al Maidah (5) Bab: janganlah kamu 
menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal 


yang jika diterangkan kepadamu akan 
menyusahkan kamu (1 2)) 

Penjelasan 

$ : Andai kalian mengetahui keagungan 
Allah, kerasnya hukuman Allah, siksaan para 
penjahat, dan huru-hara hari kiamat yang 
menakutkan. 

SsJ- : Suara tangisan kencang yang keluar dari 
dada, namun lebih rendah dari suara ratapan 
disertai tangisan. 


HAD1TS KE- 1523 

IjlC :JV3 iifr 41)1 “ W? 

4«Jlfe 41)1 41)1 

(jjluj Sf : jlii «^Cdl j (aILuIM 

lljJ^kil cdi^d iilo ^ll fjsll 

J'-i ‘S *4 

:JUl Cj\ J (J-l» jlj-Jll JpH lil 0& J >-j 

l jttS- Lisi JsJ 4il«l^ : JI5 ^1 4))l J L 

JuiiLjj (Ljs (Lj 41) b l!L*bj : Jlil 

^ill 4)3b Sjju <H jJLlj 4)1 

Col^ U : a JlC- 41)1 41)1 (J1a3 

■p\j slii i!i .i» jadf jlig jii 

Jaji^-i 1^15 

((^U)t j* Sjasll v_>\j to (_>bS” K' :(j *»p-l) 

Anas bin Malik m menuturkan bahwa 
para shahabat banyak bertanya kepada 
Rasulullah sehingga mereka setengah 
memaksa dengan pertanyaan-pertanyaan 
itu. Maka beliau marah dan langsung naik 



mimbar sambil bersabda, "Mulai hari ini 
janganlah kalian menanyakan sesuatu, 
kecuali aku telah menjelaskannya." 

Lantas aku melihat kanan-kiri, ternyata 
setiap orang menutupi kepalanya dengan 
pakaiannya sambil menangis. Tiba-tiba ada 
seseorang yang jika bertengkar, ia biasa 
dipanggil dengan selain ayahnya. Orang 
itu berkata, "Wahai Nabi Allah, siapakah 
ayahku?" Beliau menjawab, "Ayahmu adalah 
Hudzafah." 

Umar pun bergegas mengucapkan: 

"Kami rida Allah sebagai Rabb, Islam sebagai 
agama, dan Muhammad sebagai utusan, 
kami berlindung kepada Allah dari fitnah." 
Lantas Rasulullah bersabda, "Aku belum 
pernah melihat keburukan dan kebaikan sama 
sekali seperti hari ini, sebab hari ini neraka 
dan surga digambarkan bagiku hingga aku 
melihat keduanya di balik dinding ini " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-doa" (80), Bab: 
Berlindung dari fitnah (35)) 

Penjelasan - 

lyjS : Tanyalah dia secara mendetail, atau 
desaklah dia dengan pertanyaan-pertanyaan. 
tj-S : Bertikai. 
j-Z : Mengakui nasab. 

^ : Hari seperti hari ini. 
iJU-1 i\jj : Dinding mihrab beliau laksana 
pantulan bayangan obyek di cermin, sehingga 
beliau melihat apapun yang ada di dalamnya. 


HADITS KE-1524 

{J>\ - \o?l 

jjS'll Uii £ Zllil jdlj &£. 4&I 


U y 3jj 1 : j\l £)l ’y 

Uid ^ y jJL- jJjjl : JLa3 4JJ| J \yj 

UI 4JJl U : JIS t Q L* *j*£> 

iii&jil j e oill >_j\j t A t r >bS' T' :,j Ajf-^i-i) 

(^£= u L» {Ji\j lij p-JbcJ\j 

Abu Musa meriwayatkan bahwa Nabi 
pernah ditanya tentang sesuatu yang beliau 
tidak suka. Ketika terus ditanya, beliau 
marah lalu berkata kepada orang-orang, 
"Bertanyalah kepadaku sesuka kalian." Maka 
seseorang bertanya, "Siapakah bapakku?" 
Beliau menjawab, "Bapakmu adalah 
Hudzafah." Yang lain bertanya, "Siapakah 
bapakku, wahai Rasulullah j^?" "Bapakmu 
Salim, sahaya Syaibah." 

Ketika Umar melihat apa yang ada pada 
wajah beliau, dia segera berkata, "Wahai 
Rasulullah, kami bertobat kepada Allah ' as t ." 
(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Marah 
pada saat memberi nasehat dan mengajar 
ketika melihat sesuatu yang dibenci (28)) 

Penjelasan 

: Beliau tidak menyukainya karena 
mungkin menyebabkan diharamkannya 
sesuatu bagi kaum muslimin sehingga 
mempersulit mereka, atau hal lain, beliau 
marah karena mereka terlalu mempersulit 
dalam bertanya dan memaksakan diri untuk 
sesuatu yang tidak penting. 

Jijjc ji 4i£ : Kami bertobat kepada Allah 
dari apa yang mengundang amarah-Nya. 


954 



KEUTAMAAN MELIHAT NABI £| 

DAN BERANGAN-ANGAN UNTUK ITU 

HADITS KE- 1525 

Aifr 4A1I Sjjji - W® 

J& 4-I& 4&1 

J hjr^i ij5 O^j 

JUj Aiit 

J Sj-JI oU^c T« V»U-I *n :<i tS>J' 

«r^m» 

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ^ 
yang bersabda, "Sungguh pasti akan datang 
kepada salah seorang dari kalian suatu 
zaman yang ketika itu ia menganggap dapat 
melihatku adalah lebih dicintainya daripada 
dia memiliki seperti keluarga dan hartanya." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (35)) 


KEUTAMAAN NABI ISA 

HADITS KE- 1526 

: jvl aIp 4&1 Sjy> 'J\ - W\ 

J* + „ & tf „ i ***„** + 

:JjJb 4jjl ^..S- 4jjl C*A*+U 

ofe ftjf cih 

A_Li _1 a 1 v % ... i l 

■ • j 

(pj^* (j jSalj oL t A :»LuSll i r )U5' V 4^yi-l) 

Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah g§ bersabda, 'Aku adalah orang 
yang paling dekat’ dengan Ibnu Maryam (Isa) 


9 Karena dialah yang memberi kabar gembira akan- 
kedatanganku sebelum aku diutus, membangun pokok- 
pokok ajaranku di akhir zaman, mengikuti syariatku dan 
menolong din-ku. 


dan para nabi adalah saudara (dari 
keturunan) satu ayah, sedangkan antara aku 
dan dia (Isa) tidak ada nabi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabr (60), Bab: 
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al 
Quran (48)) 

Penjelasan --- 

fij* jjl Iji : Sebab, Isa 

menyampaikan kabar gembira kedatanganku 
sebelum aku diutus, membuka jalan bagi 
kaidah-kaidah agamaku di akhir zaman, 
mengikuti syariatku, membela agamaku, 
seakan kami berdua sama. 
oSlc : artinya madu (istri kedua dan 

seterusnya), berasal darikataj&l .maksudnya 
di sini adalah tegukan kedua setelah tegukan 
pertama, seakan suami meminum dari istri 
kedua setelah meminum dari istri pertama. 
oSl£ SSljt adalah anak-anak dari beberapa istri 
dari seorang suami (saudara-saudara seayah 
lain ibu). Maksudnya, asal usul agama para 
nabi sama meski cabangan mereka berbeda. 
Mereka sama dari sisi akidah yang disebut 
ushuluddin seperti tauhid, namun berbeda 
dari sisi furu'; yaitu fikih. 


HADITS KE- 1527 

tjjjj 5U Sii yi\ 

CrS (ii3) JJ" p 

(pss^jjl 

jSjIj JUu <Ui\ Jy i_>L tt T* i£)U<Jl 


955 



Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah jgj bersabda, 'Tidak ada seorang 
pundarianakketurunanAdamyangdilahirkan 
kecuali dia disentuh oleh setan saat dilahirkan. 
Maka dia akan berteriak (menangis dengan 
keras) karena sentuhan setan tersebut kecuali 
Maryam dan anaknya.'" 

Kemudian Abu Hurairah tas membaca firman 
Allah, "... Dan aku memohon perlindungan 
kepada-Mu, ya Allah untuknya (Maryam) 
dan untuk anak keturunannya dari setan yang 
terketuk." (Ali 'Imran : 36) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan ceritakanlah (kisah) 
Maryam di dalam Al Quran" (48)) 

— Penjelasan 

: Bayi mengeluarkan suara keras saat 

lahir. 

: Ditolak. 


HADITS KE-1528 

4&1 ^ ” W A 

JUi ^ : pPj 

julji h\i\H &\j hZ :j\S & 

Coj6j 4JJVj 

W:»UjsSl obS'-l. : 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi % 
yang besabda, "Nabi Isa melihat ada 
seorang sedang mencuri lalu dia bertanya 
kepadanya, 'Apakah kamu mencuri?' Orang 
itu menjawab, 'Tidak, demi Allah yang tidak 
ada llah (yang berhak diibadahi) selain Dia.' 
Maka Isa berkata, 'Aku beriman kepada Allah 
dan aku dustakan (penglihatan) mataku.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al 
Quran (48)) 

-Penjelasan 

cJST : Aku membenarkan orang yang 
bersumpah dengan menyebut nama Allah. 


KEUTAMAAN KEKASIH ALLAH, NABI 
IBRAHIM ^ 

HADITS KE-1529 

:j\i : j \5 4 j£ &\ 

AAil fiil 

jj&lj *Ull Jji «-Aj 6 :*LuNl «— »VsS" T* 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah M bersabda, "Nabi Ibrahim 
dikhitan saat beliau berusia 80 tahun dengan 
menggunakan kapak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Allah mengambil 
Ibrahim menjadi kekasih-Nya" (8)) 

Penjelasan 

piSfi : Sebuah wilayah di Syam, atau pisau 
kecil. 


HADITS KE-1530 

Jj-D i' *** 4JJ' <jSfj y' ~ 

-<i U JU Jp4 iJIS AUl fiil 

Jll ^ t-LS* Jji oj <3^ 


956 



j? fJ j' 

OiJ jJj •££•£-& ^£s»j <5jtj 0^* AiJ 4Wl 

yfe'Dt C%*»S/ OU<yJ> OJ U jji» ^jtUl ^ 
•J^l) j® *lji <-*U ^ :*L*iSll <_AsS" !• : j (jjliiJl *»-p.l) 
((*s*lrf! t -V i » 0* 

AbuHurairah s» meriwayatkan dari Rasulullah 
yang bersabda, "Kita lebih patut untuk 
ragu dibanding Ibrahim ketika dia berkata, 
'Ya Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana 
caranya Engkau menghidupkan makhluk 
yang sudah mati/ Lalu Allah berfirman, 
'Apakah kamu tidak beriman (belum yakin)?' 
Ibrahim berkata, 'Aku telah meyakininya 
akan tetapi untuk memantapkan hatiku.' 

Dan semoga Allah merahmati Nabi Luth j^gps 
yang telah berlindung kepada keluarga yang 
kuat. Dan seandainya aku dipenjara dan 
mendekam di dalamnya dalam masa tertentu 
sebagaimana yang dialami Nabi Yusuf 
tentu aku sudah bersegera memenuhi 
permintaan (orang yang akan membebaskan 
aku))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah 'Azza wajalla: " Dan kabarkanlah 
kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim" 
(11)) 

---Penjelasan 

frf'jij & ‘ILU'j jit jSt : Al-Qasthalani menukil 
dari Az-Zarkasyi, pemilik kitab Al-AmtsAl 
As-SA'irah menyebutkan, pola afalu dalam 
bahasa juga digunakan untuk menafikan 
makna pada dua hal yang diperbandingkan, 
contoh; £UsJjl maksudnya keduanya 

sama-sama tidak baik, seperti disebut dalam 
firman Allah m ; (^5 $jp- jjtf) yaitu kedua 
golongan ini sama-sama tidak baik. Dengan 
demikian, makna sabda Nabi $jji di atas adalah 
“Kami berhak untuk ragu daripada Ibrahim,” 


maksudnya kami sama-sama tidak ragu. Az- 
Zarkasyi menyatakan, "Inilah bagian terbaik 
yang disarikan dari hadits.” 
juji. J \ : Kepada Allah Ta'ala. 

££lSll : Tentu aku segera memenuhi 
panggilan untuk keluar dari penjara dan 
tentu aku perlu menyampaikan tuntutan 
pembebasan. Al-Qasthalani menjelaskan, 
Muhyissunnah menyatakan, Nabi ^ 
menyebut Yusuf sebagai sosok yang sabar 
karena tidak buru-buru ingin dikeluarkan 
dari penjara ketika utusan raja datang 
kepadanya, tidak seperti penjahat ketika 
mendapat ampunan, meski Yusuf sudah 
mendekam lama di dalam penjara, bahkan 
yang ia katakan adalah, " Kembalilah 
kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya 
bagaimana halnya perempuan-perempuan 
yang telah melukai tangannya.” (YOsuf: 
50) Yusuf bermaksud menegakkan hujah 
terkait sikap mereka yang memenjarakannya 
secara zalim. Nabi mengatakan seperti itu 
sebagai bentuk sikap tawadhu’, bukannya 
beliau langsung meminta keluar andai beliau 
menempati posisi Yusuf. Sikap tawadhu’ 
tidak mengecilkan orang besar, tidak 
merendahkan orang yang memiliki derajat 
tinggi, dan tidak membatalkan hak orang 
yang punya hak. Bahkan, sikap tawadhu’ 
memberikan keutamaan, kemuliaan, dan 
keluhuran pada seseorang. 


HADITS KE-1531 

'ji\ CjjJzszo :<Jl! ojjjA - \on 

ci (Sfr? S/l aIIc. 

aIaJ Jj) UjSj (jLfl 3|) i)j5 jc. 4JJI Oli 
(jl il iijCuj oli jM lili : jlSj (lift fkftj'uS' 
ixi ^ 4 ® 5 } Jp 


957 



iJLlj jUjli ^ Sl^ol 

#j^*< ^ : Jl3 (SjUu (Jll jji-1 : j\J «jjb :Jl4i 

513 ‘■tJjifj Sryi^ i>?>® 6?^ <jp 

^jjjoiso Sll tji-l dtfl Aj/i-li lli 
IpjUiI UJo $JL fr cJl>S lili l^Jl JUj\i 
o^ji «J 4Ail J:ii : jul jS-\» «_uj 

U£l J' I 4 JJU JL>li uLj\I)l lljUj jij u&l 
\ftol jUStl iC^ii ijilS/j J Al J:3l :jUs 

Uil (^)UuiU (J>j5U jJ |fc£sol : JLti <AmM> ( jhju 

j^jij ca^Sv! 

jl^Ji ^ cJii c. «u <oxj ujii jUu 

:S j* 3* J?' jf ^ }&\ 3 siO?^ j^) 

\3 jLi=J»l <2US 

jitlj :JUj <Ull JjS <— >U A :»UijS/l i_jbT 1* (jjjUtJI 4j»-^».t) 

(SUi.^4»! 

Abu Hurairah as berkata, "Rasulullah 3^ 
bersabda, 'Nabi Ibrahim tidak pernah 
berbohong kecuali tiga kali. Dua di antaranya 
karena Allah, yaitu 'innisaqiim' (sesungguhnya 
aku ini sedang sakit) dan 'bal fa'alahum 
kabiiruhum haadzaa' (akan tetapi patung 
yang besar inilah yang melakukannya))' 
Beliau bersabda, 'Pada suatu hari dia sedang 
bersama dengan Sarah, istrinya, saat beliau 
datang kepada seorang raja yang zalim. 
Lalu raja tersebut diberi informasi bahwa 
akan ada seorang laki-laki bersama seorang 
wanita yang paling cantik. 

Maka diutuslah seseorang menemui Ibrahim 
laluutusanitu bertanya kepadanya, 'Siapakah 
wanita ini?* Ibrahim menjawab, 'Dia saudari 
perempuanku.' Lalu Sarah datang, maka 
Ibrahim berkata, 'Wahai Sarah, tidak ada 


orang beriman di muka bumi ini kecuali aku 
dan kamu dan orang ini bertanya kepadaku 
lalu aku beritahu bahwa kamu adalah 
saudari perempuanku maka janganlah kamu 
mendustakan aku/ Sarah pun dikirim kepada 
raja. 

Setelah Sarah menemui raja, raja itu rupanya 
ingin menyentuhnya dengan tangannya, 
namun tiba-tiba tangannya lumpuh. Maka 
raja berkata, 'Berdoalah kepada Allah dan 
aku tidak akan mengganggu kamu/ Maka 
Sarah berdoa sehingga tangan raja bisa 
kembali seperti semula. Kemudian raja 
ingin menyentuh Sarah untuk kedua kalinya, 
namun tangannya tiba-tiba lumpuh bahkan 
kelumpuhannya lebih parah sehingga raja 
memohon, 'Berdoalah kepada Allah dan aku 
tidak akan mengganggumu lagi/ Tangan raja 
pun sembuh. Kemudian raja memanggil para 
pembantunya seraya berkata, 'Sungguh yang 
kalian bawa kepadaku ini bukan manusia, 
tapi setan/ 

Akhirnya Sarah dihadiahi Hajar (sebagai 
pelayannya)) Kemudian dia pulang dan 
mendapatkan Ibrahim sedang shalat maka 
dia memberi isyarat dengan tangannya 
(yang inti pesannya: 'Tunggu sebentar/) 
Sarah berkata, 'Allah telah membalikkan 
tipu daya orang kafir atau fajir ke lehernya. 
Bahkan, aku diberi pelayan Hajar ini/" 

Abu Hurairah m berkata, "Itulah ibu kalian 
(bangsa Arab), wahai Bani Ma'is-Sama' 10 
(anak keturunan air langit))"" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Allah mengambil 
Ibrahim menjadi kekasih-Nya" (8)) 


10 Bani Ma’is-Sama' (anak air langit) merupakan julukan 
orang-orang arab yang hidup dari padang gembalaan dan 
lembah yang tumbuh karena air hujan. 

1 1 Imam Nawawi berkata dalam Syarh Muslim, 'Dalam hadits 
tersebut terdapat beberapa point pembahasan di antaranya 
ialah, dua mukjizat Nabi Musa yang sangat jelas; Pertama, 
batu yang berjalan membawa bajunya ke kerumunan bani 
Israil. Kedua, bekas yang menempel pada batu. 


958 



Penjelasan 

otlf : Al-Hafizh menjelaskan dalam Al- 
Fath; Abui Baqa' menjelaskan, "Yang baik 
dalam bentuk jamak adalah kadzabat (dzal 
difathah) karena kadzabat adalah jamak 
kadzabah, kata ini isim tanpa sifat, karena 
Anda menyebut; !>'&, seperti Anda 
mengatakan; bSj andai kata ini kata sifat, 
tentu dzal-nya disukun.” 

: Yaitu terkecik hingga menjejal-jejalkan 
kaki seperti orang kerasukan jin. 

* : Seperti yang pertama. 
ii&Z- : Jamak hajib, hajabahu hajaban, 
mengikuti bab qatala, makna hajaba adalah 
mencegah dan menghalangi, nama hajib 
yang berarti penjaga pintu diambilkan dari 
makna ini, karena ia mencegah orang masuk. 

: Memberikan Hajar sebagai hadiah 
pada Sarah agar melayaninya, karena terasa 
berat baginya jika mengurus dirinya sendiri. 

: Bagaimana kondisimu. 
sj£- jufiiil 3j : Kataperumpamaan 

yang dikatakan orang Arab untuk orang yang 
bermaksud melakukan kebatilan namun 
tidak berhasil, 
eh: : Hajar maksudnya. 
stLill t \i ^ U : Ibnu Hajar menjelaskan 
dalam Al-Fath ; dengan kata-kata ini, Nabi 
seakan berbicara dengan orang-orang 
Arab karena mereka sering berada di 
padang luas tempat-tempat turunnya hujan 
untuk mengembala hewan-hewan ternak. 
Ini memperkuat pendapat orang yang 
menyatakan bahwa Arab secara keseluruhan 
berasal dari anak Isma'il. 

Pendapat lain menyatakan, maksud air 
langit adalah air Zamzam karena Allah 
memancarkan air ini untuk Hajar, dengan air 
ini anak Hajar, Isma’il, hidup, hingga seakan 
orang-orang Arab adalah anak-anak Hajar. 
Ibnu Hibban menyebutkan dalam Kitab 


Shahih-nya; semua orang yang berasal dari 
keturunan anak Isma'il disebut "air langit,” 
karena Isma’il adalah anak Hajar, Isma’il 
tumbuh besar dengan air Zamzam, dan air ini 
berasal dari langit. 


KEUTAMAAN NABI MUSA ‘Jm 

HADITS KE-1532 


AUl - v>r? 

jjlpl jJJ : jll pSjj aJi& 

tii i» Jlai» 

i^y> pla U 4i\j ojU-J J-Juo 

tj yva j Vja CJbjj j SI Aji Sll l jl 

15 tfcfe >J\ 4 

J U AiiJ3 :lpUl (Jl J*jI^1iI jiS 
UJsb Jiiai <AjJj jj-l^ 

jl a£m« < ojiiJ Ail AJdlj JjI jul 

b J*? «Aju-*» 

(jjli-l j o-toj 


Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ^ yang 
bersabda, "Orang-orang Bani Israil mandi 
dengan telanjang, hingga sebagian melihat 
pada sebagian yang lainnya. Sedangkan 
Nabi Musa lebih suka mandi sendirian. 
Maka mereka pun berkata, 'Demi Allah, 
tidak ada yang menghalangi Musa untuk 
mandi bersama kita kecuali karena buah 
kemaluannya besar/ 


959 



Lalu pada suatu saat Musa pergi mandi dan 
meletakkan pakaiannya pada sebuah batu, 
lalu batu tersebut lari dengan membawa 
pakaiannya. Maka Musa lari mengejar 
batu tersebut sambil berkata, 'Wahai batu, 
kembalikan pakaianku!' Sehingga orang- 
orang Bani Israil melihat Musa. Mereka lalu 
berkata, 'Demi Allah, pada diri Musa tidak 
ada yang ganjil/ Musa kemudian mengambil 
pakaiannya dan memukul batu tersebut 
dengan satu pukulan." 

Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, sungguh 
pada batu tersebut terdapat bekas pukulan 
enam atau tujuh bekas pukulannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Mandr (5), Bab: Mandi 
sendirian dengan telanjang ditempat yang 
sunyi (20))) 

Penjelasan 

: Orang yang kedua biji kemaluannya 
bengkak. 

IS > &£* : Ia kemudian memukul dengan 

keras. 

Z/di : Bekas. 

: Beri’rab rafa’ sebagai badai, maksudnya 
'ji\ iL, atau dengan perkiraan 

15)4 : beri’rab nashab sebagai tamyiz. 

Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarh 
Muslinv, hadits ini mengandung sejumlah 
faedah. Di antaranya; menyebutkan dua 
mukjizat nyata Musa Pertama; batu 

pergi membawa bajunya di hadapan khalayak 
Bani Israil. Kedua; adanya bekas luka pada 
batu. 


HADITS KE-1533 

tip Al C$fj yt ioji- - \©rT 


j j : (JLaJ «djj Jl £^3 O 

:jlSj <ulfc 4JJl S> oJ2l Juj* ^ .JUP 
j4=o ill jjj Jp sJU ghi Jii 
«jl :J\1 cdjJ <*j cJafe U 

:Jl3 OjJl :J\S lil>* ^ u ! j 

jJlS jj A.J u « djjl 4Ail J 15 :J15 

JCLC- (jJ^lail Vyol»- «Ji ijO p 

JPi\ 

4 jiuJl oU 'U tr : j 

Abu Hurairah as berkata, "Suatu hari 
malaikat maut diutus kepada Musa 
Ketika menemuinya, (Nabi Musa) memukul 
matanya. Maka malaikat maut kembali 
kepada Rabbnya dan berkata, 'Engkau 
mengutusku kepada hamba yang tidak mau 
mati/ Maka Allah memulihkan matanya 
seraya berfirman, 'Kembalilah dan katakan 
kepadanya agar dia meletakkan tangannya 
di atas punggung seekor lembu jantan, (yang 
pengertiannya) setiap bulu lembu yang 
ditutupi oleh tangannya berarti umurnya satu 
tahun/ Nabi Musa bertanya, 'Wahai Rabb, 

setelah itu apa?' Allah berfirman, 'Kematian/ 
Maka Nabi Musa berkata, 'Sekaranglah 

waktunya/ Kemudian Nabi Musa memohon 
kepada Allah agar mendekatkannya dengan 
tanah yang suci (Al-Muqaddas) dalam jarak 
sejauh lemparan batu/" 

Abu Hurairah berkata, "Kemudian Rasulullah 
2% bersabda, 'Seandainya aku ke sana, 
pasti akan aku tunjukkan kepada kalian 
keberadaan kuburnya yang ada di pinggir 
jalan di bawah tumpukan pasir merah/" 


960 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Orang yang menginginkan dikuburkan di 
tanah suci (69)) 

- Penjelasan 

ojdl Jiii ^Jj \ : Dalam wujud manusia sebagai 
ujian. 

: Musa menampar malaikat maut dalam 
wujud manusia itu tepat di kedua matanya, 
bukan wujud asli malaikat hingga matanya 
tercukil. 

j)5 : Punggung kerbau. 

ISU 15 <l»j cst : Lalu apa setelah tahun-tahun 

tersebut berlalu? 

cp p : Setelah itu kematian. 

: Yaitu sedekat lemparan batu, 
dimana jika ada seseorang melemparkan 
batu dari tempat tersebut yang merupakan 
kuburan Musa tentu batu yang ia 

lempar mencapai Baitul Maqdis. 
p : Di sana. 

: Gundukan pasir. 


HADITS KE-1534 

: J15 ilfr 4JJ1 C&J - \®n 

Jp jj&Ja 1 jAllj :^,L».a31 J13 

1 ^5^)3 JUa 

(2U3 JCLC- oJU jhLw^Jt Jp 

4AJ1 & jj *?-j 

Lfci 0j$2*\k 

a)L*» 3 <U)1 lc 

aJl£> iul ^Jl jlo <«2U3 


fjj 5j^*5 J-&' ^ : 

lili t jjl JjS" \l tjLffc» (AjsCiJi 

6^ t 

aUI (J-juul iy*A 5& Jl jlala 

j P U vV I roUj^i-l vkS" U :J tfpJI 

(^Jlj pLJ.1 CjH Oj~ailj i/>Uut)ll 

Abu Hurairah m berkata, "Ada dua orang 
laki-laki yang sedang saling mencaci, yang 
satunya seorang Muslim dan satunya lagi 
orang Yahudi. Berkata laki-laki Muslim, 
'Demi Zat yang telah memilih Muhammad 
untuk seluruh alam? Dan berkata laki- 
laki Yahudi, 'Demi Zat yang telah memilih 
Musa untuk seluruh alam/ Seketika itu laki- 
laki Muslim mengangkat tangannya dan 
menampar wajah orang Yahudi itu. Lalu 
orang Yahudi itu pergi menemui Nabi ^ dan 
mengadukan peristiwa yang terjadi antara 
dirinya dan orang Muslim itu. Kemudian 
Nabi memanggil orang Muslim itu dan 
bertanya tentang kejadian itu, lalu orang 
Muslim itu memberitahu beliau. Maka Nabi 
M bersabda, 'Janganlah kamu lebihkan aku 
terhadap Musa karena nanti saat seluruh 
manusia dimatikan pada hari kiamat, aku 
pun akan dimatikan bersama mereka dan 
akulah orang yang pertama kali dibangkitkan 
(dihidupkan)) Saat itu aku melihat Musa 
sedang berpegangan di sisi 'Arasy. Aku 
tidak tahu apakah dia termasuk orang yang 
dimatikan lalu bangkit lebih dahulu daripada 
aku, atau dia termasuk di antara orang-orang 
yang dikecualikan (tidak dimatikan))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persengketaan" (44), 
Bab: Perselisihan antara muslim dan yahudi 

(D) 


961 



Penjelasan 

bJuJ £ : Dari kata artinya pingsan karena 
takut. 

vili JLw? : Berpegangan dengan kuat 
pada salah satu sisi Arasy. 

&\ jisJ.1 £a3Sj\: Atau Musa termasuk orang 
yang dikecualikan Aliah (tidak mati), seperti 
disebutkan dalam firman Allah m, “ Maka 
matilah siapayangdi langit dan di bumi kecuali 
siapa yang dikehendaki Allah.” (Az-Zumar: 68) 


HADITS KE-1535 
ilfr iul (<& 'j <£> 1^-1 

jjL<y 4JJ1 4 JJl *< 3 V® 

jij tjte-j Ujj» bl b : JUl 

jliiVl jr? 

^U oLl :j\l : jUl : jll 

tjl :cJla j-JLlll jp J^4>\ (_ 5 jJVj : <-^r 
JjjJ-li jjuaj aIIc. 4jdl jp dslo - 

<uic- 4JJI j-tf j-giJl JUl £^>3 
OjAsuaj ^cJl <jls 5o ljj«fr Sl : j&lwy 

(jpj^ll iic- JJtJJ jjl li (<uUa 31 j»Jj> 

, ; ,< j 4 * t % ~ * > -'r? 

|Jl^d j* X3 Uj j^»1 ui bis 
‘uJudJ 

(j <— j\j ^ <_*h£' tt iSjUdl *»^>-i) 

(•ijfeJb fJ—li uy 

Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Rasulullah 
sedang duduk bermajelis tiba-tiba seorang 
Yahudi datang dan berkata, 'Wahai Abu Al- 
Qasim, seorang shahabatmu telah memukul 
wajahku/ Lalu dia menyebutkan seseorang 


dan kalangan Anshar. Maka beliau berkata, 
'Panggillah/ Kemudian beliau bertanya, 
'Apakah benar kamu memukulnya?' Orang 
itu berkata, 'Aku mendengar di pasar dia 
bersumpah: 'Demi Zat yang telah memilih 
Musa untuk seluruh manusia/ Aku katakan, 
'Apakah kamu bermaksud untuk mengatakan 
aku benci Muhammad jgjj/ Maka kemarahanku 
memuncak lalu aku pukul wajahnya/ 

Nabi 3g lantas bersabda, 'Donganlah kalian 
banding-bandingkan (lebihkan) sesama 
para nabi karena nanti saat seluruh manusia 
dimatikan pada hari kiamat, akulah orang 
yang pertama kali dibangkitkan dari bumi. 
Namun, saat itu di hadapanku telah ada 
Musa yang sedang berpegangan pada 
salah satu tiang 'Arasy, dan aku tidak tahu 
apakah dia termasuk orang yang dimatikan 
lalu dibangkitkan (lebih dahulu) atau 
termasuk orang yang sudah diperhitungkan 
pingsannya ketika di bukit Thur Sina (hingga 
tidak lagi dimatikan))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persengketaan i" (44), Bab: 
Perselisihan antara Muslim dan Yahudi (1)) 

-Penjelasan 

pjl \y & && Sil : Berpegangan pada salah 
satu tiang Arasy. 

jyjl CJj* ft : Pingsan saat di dunia, yaitu 

di bukit Thur yang disebut dalam firman 
Allah m , “ Dan Musa pun jatuh pingsan." 
(Al-A’rSf: 143) 


KEUTAMAAN NABI YUNUS 

HADITS KE-1536 

4JJl j^> £gill «Jjji yjl ~ W' 

UI JjJL) jl xS} ( JUu :jli pSj <uLfr 


962 



ob :JU; -OllJjivV ro :*USl V :j g^UJI **>t) 

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi gj bersabda, 
'Tidak sepatutnya seorang hamba berkata, 
'Aku lebih baik dari Yunus bin Matta/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Yunus 
benar-benar salah seorang rasul" (35)) 

HADITS KE-1537 

£)l J-i - WV 

jo- UI jj \yu Ol Jui j S/ : jlS fLj 

5-jl Jj£ # jJlijj 

J*y) JU3 Jill Jji tl :*LuSll v tr 1. :J £,UJI ^>i) 

lioA»- «iltjt 

Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi ^ yang 
bersabda/'Tidak sepatutnya seorang hamba 
berkata, 'Aku lebih baik dari Yunus bin 
Matta,— sementara nasabnya dinisbatkan 
kepada ayahnya (Matta))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Para Nabi’ (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Apakah telah sampai 
kepadamu kisah Musa?" (24)) 

KEUTAMAAN NABI YUSUF 

HADITS KE-1538 

U jl| 4&I l'Ji'J» *J\ - NOTA 
jJfeUul :J15 ,jjjlSJl I f yA 4jlil 
4&I :Jli dULlI IjJb jllJ 

jlp :lpll 4&I 4JJl ^ 4JJi ^3 


5jll-^ t-yUl : j\J eUUI )1 a 

Ijiii lij ^ jjkjCi» ifuiil £ jjbjC*- 

*Ul Jji v-»L ^ obS” 1* :<j Ajfc^-l) 

(SUi^U-dil 

Dari Abu Hurairah m, bahwa Rasulullah 
pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, 
siapakah manusia yang paling mulia?" Beliau 
menjawab, "Orang yang paling bertakwa." 
Mereka berkata, "Bukan itu yang kami 
tanyakan." Beliau berkata, "Kalau begitu 
Yusuf Nabi Allah, putra dari Nabi Allah, 
putra Khalilullah (kekasih Allah, Ibrahim 
Alaihissalam))" Mereka berkata lagi, "Bukan 
itu yang kami tanyakan." Beliau berkata, 
"Apakah yang kalian maksudkan tentang 
kalangan bangsa Arab? Orang yang terbaik 
pada zaman jahiliyah akan menjadi yang 
terbaik pula pada masa Islam jika mereka 
memahami Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi ' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Allah mengambil 
Ibrahim menjadi kekasih-Nya" (8)) 

Penjelasan 

: Imam An-Nawawi menjelaskan 
dalam Syarh Muslim’, ulama menuturkan, 
ketika Nabi sgg ditanya, “Siapa manusia yang 
paling mulia?" Beliau memberitahukan 
jawaban secara umum, “Yang paling 
bertakwa kepada Allah.” Seperti telah kami 
sampaikan sebelumnya, asas kemuliaan 
adalah banyaknya kebaikan. Siapa bertakwa, 
ia memiliki banyak kebaikan dan manfaat 
di dunia, memiliki derajat-derajat tinggi di 
akhirat. 

iiri ^5 JLjIj : Karena Yusuf menyatukan 
akhlak-akhlak mulia, kemuliaan nubuwah, 
kemuliaan nasab, dan keberadaan beliau 
sebagai seorang nabi putra tiga nabi yang 
memiliki keturunan nabi, salah satunya 


963 



kekasih Allah, Yusuf Yusuf menyatukan 

kemuliaan ilmu mimpi, menguasai ilmu ini, 
kepemimpinan dunia dan menguasai dunia 
melalui kisah perjalanan hidup yang baik, 
melindungi rakyat, menebar manfaat untuk 
mereka semua, mengasihi mereka, dan 
menyelamatkan mereka dari masa-masa 
kemarau panjang. 

: Asal usul orang-orang Arab. 

■ Maknanya, 

orang yang memiliki sifat ksatria dan akhlak 
mulia di masa Jahiliyah ketika masuk Islam 
dan mengerti, mereka adalah manusia 
terbaik. Al-Qadhi menyatakan; hadits ini 
mengandung tiga jawaban bahwa kemuliaan 
secara keseluruhan, secara umum ataupun 
khusus, secara garis besar maupun dijelaskan 
secara rinci, tidak lain adalah agama berupa 
ketakwaan, nubuwah disertai pendalaman, 
dan Islam disertai pemahaman. 

V l$> : Menjadi fuqaha yang mengamalkan 
hukum-hukum fikih syar’i. 


KEUTAMAAN KHIDHIR 

HADITS KE-1539 

jji' liu-d- - 

Q fll : pUj AJL& AAll 

pfes UI (^1 : < jjjl^vwi 

aUI aJI p il aIIa #ll Ciii 

lllfr 51 aJI 

J^-l :dj Jjii ?4J <jL£j vpj U : jll 
elllj jilajj 1 jliajll ju j4^ aJjuU lili 
aIa J>- * J»lf Cj «jji g} 

df Ojji-l J-lsli lili j laubj «jj^wall 


jisi d j*s1ji 

llis U4i^3 U42LJ aIaj UJJa’ill ollsj 
iLjl) Jui cUJlic- \3jT :o\£«J db- 9 Jli 
UwdSJl ££ Uti dP Jl£ pj. L^U Ijjb U jjL' 

:olll jlll Aj j^l jl*i]l JjW' d* 

U j cjiLl Cwtii (jll Sj^uaJl (jl ll>j' M 00 13I 
dj-* jll (Tf :uA^Cjl) jUa*-*Jl ^ll AJlljl 
\Ja*a 3 HajUI jp IJujll . juj Ua U eUi 

jl) ojJb dli 'M Ji 1 * 4^1 'H! 
db j'H <dP p-*i (Ajjij (jj-15 jll 
d d£* : j^ di- 9 :jUi f !iUJl dLfjU 
d tiijujl Ja : J15 |kX> : jll ? J^ul^i 
jjw <il»l :Jl5 ?1 C — Iaa 

* 5 / A &1 pic- d jJlfr jc. d[dv 'i Gh* 

: jil Jui&iSi illdi. (dt jp cJj (6ji iddl 

.lj»l J1J (a ^oC>' Slj IjjLtf 4JJl pImi jl 
l»*d ; j& jL^iwaj Ullull 

(UAjJu^C jl (AJmAw* U-^J AJU i *u 

jjjLkc- pdj (^j> jw UjbjJUMd O _pu9 

jojju jl 5jij jlls cajuamJI ‘jj> > ^ jpji 
( jj^p joii U dj! Ij :jsoil jlii ^sCll d. 
jjloill lli sjilS" ^i aXjI jJlc- d jUlfj 
ajLa U I ^jll gjl di j^d-' Juli dr" d. 
OJUfi- t^jj j«u Ujl> ^j5 :<dP j 'H Afjb 

J51 pl : jll .ijLil jj«J l^j^s® Ji 
Uj (jjpj-ljj S/ : jll d» jj <iijl 


96A 



—V? i^lc- {J y>\ y» Slj 

dslKilJ U C*i <Jj^' co^l . (vr 

A^»l^j^iaiU jl>\ 1 < jlliiJ' uJLb lili 

cOiSl ■{£*y a jJIaJ bA*j A**iI^ e^Lfcl 

jJ tiljl «iU JSI ^Jl :jll jiao ilSj L*uij 
jijl |1 aJ : i*jO£. ^ J 15 ? ^ kL*3 

«l^lftl Ua la L d aj^3 Ja' Cj| 151 UJJulI 
0' £'^?- '4*5 'J^* cUijjuiw 0' !#l* 

jul . Ajali 'i e-UJ _^iS-l j 'J Ajellli <jkiO 

15a : JlJ .£>-1 aJl £> OjO^Sl <Si£ JJ a) 

jJ—jj aJl& iul ^)l JlJ . tiLjjJ y+i ijfy 

UJlfr Jali { £>- j^o jJ Uiip 3i' • 

I al jJUiS U i_jU li !|Ju3l ijbS" r :,j iSjUJl a^»>1) 

(M J1 (JL*H J^i (JaI ^Ui tft Jt- 

Ubay bin Ka'b meriwayatkan dari Nabi ^ 
yang bersabda, "Musa Nabi Allah berdiri di 
hadapan Bani Israil memberikan khotbah. 
Lalu dia ditanya, 'Siapakah orang yang 
paling pandai?' Musa menjawab, 'Aku.' 
Maka Allah mencelanya, karena dia tidak 
diberi pengetahuan tentang itu. Lalu Allah 
mewahyukan kepadanya, 'Ada seorang 
hamba di antara hamba-Ku yang tinggal 
di pertemuan antara dua lautan yang 
lebih pandai darimu.' Lalu Musa berkata, 
*Wahai Rabb, bagaimana aku bisa bertemu 
dengannya?' Maka dikatakan padanya, 
'Bawalah ikan dalam keranjang. Bila nanti 
kamu kehilangan ikan itu maka itulah 
petunjuknya.' 

Lalu berangkatlah Musa bersama pelayannya 
yang bernama Yusya' bin Nun, dan keduanya 


membawa ikan dalam keranjang sampai 
pada batu besar. Lalu keduanya meletakkan 
kepalanya di atas batu dan tidur. Kemudian 
keluarlah ikan itu dari keranjang, lalu ikan 
itu melompat mengambil jalannya ke laut. 
Kejadian ini mengherankan Musa dan 
muridnya. Keduanya melanjutkan sisa siang- 
malam dalam perjalanannya. Hingga pada 
suatu pagi Musa berkata kepada pelayannya, 
'Bawalah kemari makanan kita, kita telah 
merasa lelah karena perjalanan kita ini/ 

Musa tidak merasakan kelelahan kecuali 
setelah sampai pada tempat yang dituju 
sebagaimana diperintahkan. Maka muridnya 
berkata kepadanya, 'Tahukah kamu ketika 
kita mencari tempat berlindung di batu tadi? 
Sesungguhnya aku lupa menceritakan ikan itu. 
Dan tidaklah yang melupakan aku ini kecuali 
setan/ Musa lalu berkata, 'itulah tempat yang 
kita cari/ Lalu keduanya kembali mengikuti 
jejak mereka semula. 

Ketika keduanya sgmpai di batu tersebut, 
didapatinya seorang lelaki mengenakan 
pakaian yang lebar. Musa lantas memberi 
salam. Khidhir lalu berkata, 'Bagaimana 
cara salam di tempatmu?' Musa menjawab, 
'Aku adalah Musa/ Khidhir balik bertanya, 
'Musa Bani Israil?' Musa menjawab, 'Benar/ 
Musa kemudian berkata, 'Bolehkah aku 
mengikutimu supaya kamu mengajarkan 
kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu- 
ilmu yang telah diajarkan kepadamu?' 
Khidhir menjawab, 'Sesungguhnya kamu 
sekali-kali tidak akan sanggup sabar 
bersamaku/ Khidhir melanjutkan ucapannya, 
'Wahai Musa, aku memiliki ilmu dari ilmunya 
Allah yang Dia mangajarkan kepadaku yang 
kamu tidak tahu; dan kamu juga punya ilmu 
yang diajarkan-Nya yang aku juga tidak 
tahu/ Musa berkata, 'Insya Allah kamu akan 
mendapati aku sebagai orang yang sabar, 
dan aku tidak akan menentangmu dalam 
sesuatu urusan pun/ 


965 



Keduanya pun berjalan kaki di tepi pantai 
sementara keduanya tidak memiliki perahu, 
lalu melintaslah sebuah perahu. Mereka 
pun meminta agar orang-orang yang ada 
di perahu itu mau membawa keduanya. 
Karena Khidhir telah dikenali maka mereka 
pun membawa keduanya dengan tanpa 
dikenai biaya. Kemudian datang burung kecil 
hinggap di sisi perahu mematuk-matuk di air 
laut untuk minum dengan satu atau dua kali 
patukan. Khidhir lalu berkata, 'Wahai Musa, 
ilmuku dan ilmumu bila dibandingkan dengan 
ilmu Allah tidaklah seberapa, kecuali seperti 
patukan burung ini di air lautan/ 

Kemudian Khidhir sengaja mengambil papan 
perahu lalu merusaknya. Musa pun berkata, 
'Mereka telah membawa kita dengan tanpa 
bayaran, tapi kenapa kamu merusaknya untuk 
menenggelamkan penumpangnya?' Khidhir 
berkata, 'Bukankah aku telah berkata bahwa 
kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama 
denganku?' Musa menjawab, 'Donganlah 
kamu menghukum aku karena kelupaanku 
dan janganlah kamu membebani aku dengan 
sesuatu kesulitan dalam urusanku/ 

Inilah kejadian pertama kali Musa terlupa. 
Kemudian keduanya pergi hingga bertemu 
dengan anak kecil yang sedang bermain 
dengan dua temannya. Khidhir lalu 
memegang kepala anak itu, mengangkat, 
dan membantingnya hingga mati. Maka 
Musa pun bertanya, 'Mengapa kamu 
membunuh jiwa yang bersih, bukan 
karena dia membunuh orang lain?' Khidhir 
menjawab, 'Bukankah sudah kukatakan 
kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak 
akan dapat sabar bersamaku?' 

Maka keduanya berjalan hingga tatkala 
keduanya sampai kepada penduduk suatu 
negeri, mereka minta dijamu kepada 
penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri 
itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian 
keduanya mendapatkan dalam negeri itu 


dinding rumah yang hampir roboh. Maka 
Khidhir menegakkan dinding itu. Khidhir 
melakukannya dengan tangannya sendiri. 
Lalu Musa berkata, 'Mengapa kamu tidak 
mau mengambil upah dari ini semua?' Khidlir 
menjawab, 'Inilah saat perpisahan antara 
aku dan kamu/ 

Nabi bersabda, 'Semoga Allah merahmati 
Musa. Kita sangat berharap sekiranya Musa 
bisa sabar sehingga akan banyak cerita yang 
bisa kita dengar tentang keduanya/"’ 2 
(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Anjuran 
untuk seorang alim, bila ditanya tentang 
siapa yang lebih mengetahui, hendaknya 
mengembalikan ilmu kepada Allah (44)) 

Penjelasan 

j&f u-tsil : Yaitu yang paling berilmu 
di antara mereka, seperti batasan “Allah 
Mahabesar,” maksudnya Mahabesar dari apa 
pun juga. 

r&t : Menurut dugaannya. 

i$l jdJl Sjj : Selaiknya Musa mengatakan, 

“Allahu a’lam," (Allah telah tahu). 

: Pertemuan dua lautan; laut 
Persia dan laut Romawi dari sisi timur atau di 
kawasan Afrika. 

j : Seperti keranjang dari daun kurma, 
memuat limabelas sha’. 
p # : Maksudnya seorang hamba yang lebih 
berilmu darimu, ada di sana. 
j &\1 : Jalannya. 

: Jalan. 

W j : Hidupnya ikan yang sudah diasinkan 
dan tertahannya aliran air hingga menjadi 
jalan bagi si ikan. 


1 2 Imam Nawawi berkata dalam Syarh Muslim, 'Dalam kisah 
Khidhir terdapat satu prinsip agung dalam agama Islam, 
yaitu kewajiban untuk menerima segala yang dibawa 
oleh syariat Islam meski sebagian hikmahnya tidak dapat 
dinalar oleh akal, tidak dapat dipahami oleh mayoritas 
atau bahkan seluruh manusia.' 


966 



Gttic. : Makanan yang dimakan pada siang 
hari. 

: Letih, lelah, «£4(5! : Katakan kepadaku apa 
gerangan yang menimpaku? 
ojii ; Aku kehilangan ikan atau lupa 
mengingatnya karena apa yang engkau lihat. 
yjuS ^ U <*US : Persoalan tentang ikan, itulah 
yang kita cari-cari, karena hilangnya ikan 
adalah pertanda apa yang kita cari sudah ada. 

UgjtiT jt : Keduanya kemudian 
kembali ke jalan yang telah dilalui dengan 
mengikuti jejak-jejak mereka berdua. 

: Seluruh badannya tertutup. 

Ji : Dari mana. 

Ilij : Ilmu lurus yang membimbing saya 
dalam agama, 
jjai : Upah. 

iStLt ji ^d-\ jsb : Khadhir menyeret 
kepala anak tersebut. 

kS'j : Suci dari segala dosa, kata ini lebih fasih 
dari kata «g. 

^ J*i : Bukan karena qisas yang wajib bagi 
anak tersebut. 

0' ’AJi : Hendak roboh, kata digunakan 

secara majaz untuk makna hampir, karena 
dinding tidak punya kehendak secara hakiki. 

JVj : Berisyarat dengan tangan, 
ubi o <£* o'Jj 'i* : Kata Jtji disandarkan kepada 
04J', ini namanya menyandarkan mashdar 
kepada zharf sebagai perluasan pemakaian 
kata. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam 
Syarh Muslim; kisah ini mengandung 
penjelasan sebuah asas besar di antara 
asas-asas Islam, yaitu kewajiban menerima 
apapun yang disampaikan syariat meski 
hikmah sebagian di antaranya tidak diketahui 
akal dan tidak difahami kebanyakan orang, 
atau mungkin tidak difahami semua orang. 


967 




BAB 46 

KEUTAMAAN SHAHABAT 


KEUTAMAAN ABU BAKAR m 

HADITS KE- 1540 

cii : jlS «Ufc 33)1 j£sso ^1 d-JjS- 

5' ^ Ul$ (jJSij <uic- 41)1 jJ-i» 

U :jui 4^0$ cj£ JJii jLaJL>I 
U^JU 41)1 j^ajU j£so Gl G 

4&1 JjLo» <_jhS" T T ^UyJI 

(pjLiaij «-JL* <->\j f -f-i—J 

Abu Bakar s» berkata, "Aku berkata kepada 
Nabi jjj§ saat berada di dala m gua, 'Sea ndainya 
salah seorang dari mereka (orang-orang 
kafir) melihat ke arah bawah kedua kakinya 
pasti ia melihat kita/ Maka beliau berkata, 
'Apa dugaanmu, wahai Abu Bakar, pada dua 
orang dan Allah sebagai yang ketiga?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Para 
Sahabat Nabi' m" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji orang-rang Muhajirin dan keutamaan 
mereka (2)) 

HADITS KE-1541 

t*U& 41)1 (jfej (Jjjjji-I — No 

JJS- ijJu-J 4J1& <0)1 4l)| jjJLj 51 


0' 5* ojo- 1 ju& 5i : jG^ «j*lJl 
U jGi-li tojjS’ U G» Ci^Jl SJfcj 

GjGU jJGjJlS : jllj t j£su Jjl oJiifc 

«gLlll I jjb J! JliJ <d Lu?uil 

<U)I 4))l 

oJ Lift U JiJj Gj^ll S^Aj jl ^>0 <0)1 

41)1 Jj-*j (5^3 Gjl^lj GjGU illLoS jij 
jA ^isu Jjl ‘jjpfcJl 4JIP 41)1 

AaJLs- 41)1 41)1 *Jj*D J13j 4j tul&l 

jr—u u! aJLoj 11^0 

j£=o Gl o ,jil ^ I j \Scj> cuS' J3j 

aU ^ 

4^p* 

gjJI ! i_j\j t® :jLajS/l oJL» i_»k5" 1T tSjliJI 

(S^jII J1 AjUutftj (J -J *-lfr J-» 

Abu Sa'id Al-Khudri s» meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ duduk di atas mimbar lalu 
bersabda, "Sesungguhnya ada seorang 
hamba yang Allah telah menawarkan 
kepadanya untuk memilih antara dunia dan 
apa yang ada di sisi-Nya, lalu hamba tersebut 


969 



memilih apa yang ada di sisi Allah." Maka 
tiba-tiba Abu Bakar menangis lalu berkata, 
"Kami tebus Anda dengan bapak-bapak dan 
ibu-ibu kami." 

Kami merasa kagum kepadanya. Orang- 
orang berkata, "Perhatikanlah orang tua ini. 
Rasulullah mengabarkan tentang seorang 
hamba yang Allah tawarkan kepadanya 
perhiasan dunia dan apa yang ada di sisi- 
Nya, lalu ia berkata, 'Kami tebus Anda 
dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami.'" 
Ternyata hamba yang disuruh memilih itu 
adalah Rasulullah. Dan Abu Bakar adalah 
orang yang paling memahami tentang beliau. 
Kemudian Rasulullah 2£§ bersabda, 
"Sesungguhnya manusia yang paling 
tepercayadihadapankudalam persahabatan 
dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya 
aku boleh mengambil kekasih selain Rabbku, 
tentulah aku pilih Abu Bakar. Akan tetapi, 
yang ada adalah persaudaraan dalam Islam. 
Tidak tersisa khaukhah (pintu kecil) di masjid 
kecuali khaukhah Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: ""Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar"” (63), Bab: Hijrah Nabi % dan 
para sahabanya ke Madinah (45)) 

Penjelasan 

£i)l 5^3 j* : Maksud bunga dunia adalah 
kenikmatan, harta benda, dan batasan- 
batasan dunia, Nabi menyamakan semua 
ini dengan bunga dunia. 
j=*> ijt ol : Ulama 

menjelaskan, makna sabda ini; orang yang 
paling murah hati kepada kami dalam hal 
nyawa dan harta adalah Abu Bakar. Ini 
bukan menyebut-nyebut kebaikan yang 
pernah dilakukan, karena perbuatan seperti 
ini menggugurkan pahala amal, di samping 
karena jasa sebenarnya adalah miliki Allah 
dan Rasul-Nya untuk menerima amalan 
tersebut dan juga amalan lain. 


pSU.^1 Sli : Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
makna asli khullah adalah memerlukan dan 
fokus pada sesuatu, untuk itu khalilullah 
artinya fokus kepada-Nya. Pendapat lain 
menyatakan; khullah artinya keistimewaan, 
Ibrahim disebut khalil karena ia menolong 
dan memusuhi karena Allah, kedekatan Allah 
dengan Ibrahim adalah membelanya dan 
menjadikannya sebagai imam bagi generasi 
setelahnya. Makna hadits; rasa cinta kepada 
Allah tidak menyisakan tempat di hatinya 
untuk selain Allah. 

£ o&J N : Khaukhah adalah 
pintu kecil di antara dua rumah dan 
semacamnya, mereka biasa membuka pintu- 
pintu mengarah ke masjid, Rasulullah jg 
kemudian memerintahkan untuk menutup 
semua pintu selain pintu Abu Bakar, sebagai 
bentuk penghormatan baginya, juga untuk 
mengingatkan bahwa Abu Bakar adalah 
khalifah sepeninggal beliau. 


HADITS KE- 1542 
4JJl (jbj J j*** 

ob dJLsj AmLC’ 4Wl 

: j\S vifcpi (jjl :cJUb oJll 

.°y> p :cJi IAjjI : JVl JU-JM 

jJlC. 1^0 (jjJI i-jbuet JjUa* : J (jljUd' 

(^Ul>- 1 jjo jl <ds' | t , 'j ® 

Amru bin Al-Ash a» berkata, "Nabi jg telah 
mengutusku untuk memimpin pasukan Dzatus 
Salasil. Seusai menjalankan tugas, aku 
datang kepada Nabi 3g seraya bertanya, 
'Siapakah orang yang paling engkau cintai?* 
Beliau menjawab, Aisyah.' Aku tanya lagi, 


970 



'Dari kaum laki-laki?' 'Ayah Aisyah/ jawab 
beliau. 'Kemudian siapa?' tanya saya. Beliau 
menjawab, 'Kemudian Umar bin Khatthab/ 
Setelah itu, beliau menyebut beberapa orang 
lainnya." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi Sg" (62), Bab: Sabda Nabi g 
"seandainya aku boleh mengambil kekasih" 
(5)) 

Penjelasan 

olS : Sumber air milik Bani Judzam di 
bilangan Syam. Perang Dzatus Salasil terjadi 
pada bulan Jumadil Akhir tahun 8 Hijriyah. 
Saat Amr bin Ash ditunjuk Rasulullah jg 
sebagai panglima pasukan dalam peperangan 
yang di sana ada Abu Bakar dan Umar, ia 
merasa lebih dikedepankan Rasulullah sg, 
sehingga ia bertanya kepada beliau, “Siapa 
orang yang paling engkau cintai?’ ‘Aisyah,’ 
jawab beliau. ‘Dari kalangan lelaki?’ tanyaku 
(Amr bin Ash). ‘Ayahnya,’ jawab beliau. 
‘Lalu siapa?’ tanyaku. ‘Lalu Umar bin Al- 
Khaththab’,” jawab beliau. Imam An-Nawawi 
menjelaskan dalam Syarh Muslim ; hadits 
ini secara tegas menunjukkan besarnya 
keutamaan-keutamaan Abu Bakar, Umar, 
dan Aisyah. Hadits ini merupakan dalil bagi 
ahlussunnah dalam melebihkan Abu Bakar 
setelah itu Umar di atas seluruh sahabat. 


HADITS KE- 1543 

«. „ 's, s , 'j „ , j;, 

c)l IaJ*oI5 4^1 S 1^*1 

:JjjU 1 j#Jj Coljl :cill 

1 Imam Nawawi berkata dalam Syarh Muslim, 'Ini 
merupakan pernyataan yang jelas mengenai betapa 
utamanya Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Serta dalil ahlus 
sunah bahwa Abu Bakar kemudian Umar lebih utama dari 
seluruh shahabat." 


(J)l9 p d\ A-J-fr dj)! .OjJl 

j = a 4 

*ul ,^JI <_Apv^i JjLhj <_^b6' 't? (jijUrJI 
IjjCO* iZ-S jl IjA-y <U)I Jjj ob 0 .-jJu-j 

Jubair bin Muth'im berkata, "Ada seorang 
wanita datang menemui Nabi Sg lalu beliau 
memerintahkan wanita itu agar kembali di lain 
waktu. Lalu wanita itu bertanya, "Seandainya 
aku datang nanti tapi tidak menemukan 
baginda?" Wanita itu sepertinya mengatakan, 
"(Bila Baginda sudah wafat)". Maka beliau 
bersabda, "Jika kamu tidak menemukan aku 
lagi maka temuilah Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi Sg" (62), Bab: Sabda Nabi g. 
"Seandainya aku boleh mengambil kekasih" 
(5)) 

HADITS KE-1 544 

:J\I ‘AJLfr 4)1 {cfcj SJjJa £)1 doa*- -)©ll 
« ftl l <pLwij A * Jl& 4)1 Ajjl (J 
• : jlfli ^liJl ^ Jpl p 
lili ill^J jlk- p UI :cJUi 51 

Iya 4)1 5^ :Juli)1 jlil &LU- 
j>\j UI ‘I i+i tfj\ Jl3 :JU3 pi=u 

l-AC- 51 A aJL & \j*j 

liJuj^L/ Aj u Jj>> CJiai «Lio l$l* CSXi 
ys t^A iljJ& :uJjjl a) jUi «aju 

i^liJl JUs 14 <j£|; S j»jj ‘£pJ1 (*jj 
UI U 4 J £A)I (jli : JI5 pXi> d-Jl 4)1 jlAJrf 


971 



(oUl J Ol s->\£ V Jt «*■>!) 

Abu Hurairah ® berkata, "Rasulullah jg§ 
melaksanakanshalat Subuh. Setelah itu, beliau 
menghadap kepada jamaah lalu bersabda, 
'Ada orang yang sedang menggiring sapi 
betina. Ketika ia menungganginya dan ia 
memukul sapinya, sapi itu berbicara, 'Aku 
diciptakan bukan untuk dipukuli seperti ini, tapi 
aku diciptakan untuk pertanian (membajak 
tanah))' Lalu orang-orang berkata, 'Mahasuci 
Allah, sapi dapat berbicara!' 

Beliau bersabda, 'Aku beriman terhadap 
kejadian itu, begitu juga Abu Bakar dan 
Umar.' Saat itu keduanya tidak hadir 
di sana. Dan ada pula seseorang yang 
sedang menggembala kambingnya tiba- 
tiba diserang serigala dan diambilnya satu 
ekor, maka ia mengejar serigala itu sehingga 
dapat mengambil kambing itu kembali. 
Mendadak, serigala itu berkata, 'Kini kamu 
merasa dapat menjaganya dariku, tapi siapa 
yang menjaganya dariku pada saat nanti 
bila tidak ada yang menjaganya selain aku?' 
Lalu orang-orang berkata, 'Mahasuci Allah, 
serigala dapat berbicara!' Beliau bersabda, 
'Aku beriman terhadap kejadian itu, begitu 
juga Abu Bakar dan Umar/ Saat itu keduanya 
tidak hadir di sana." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 


KEUTAMAAN UMAR m 

HADITS KE-1545 

Jp gfj 0*1 O* 

0* 0j^*i3 Oj^-4 


SjIp- U : jllj Jlz Jp »£Jp lili 

4JJl jL»|3 dUf J JUj <udl { jl\ ol CSA. 

'f» 4Jdl Ol 0 ^ Ol 

Akil Cw^ Ol 

' -«-pj jjU UI :J jJu <ul& 

jji^ ui ui 

«dll JjLaj <— >bS" V 

(joi» ijl ulLLl j; j+C- uJLa uIj 'V ' - 

Ali m meriwayatkan dari Ibnu Abbas m 
yang berkata, "Setelah (jenazah) Umar as 
diletakkan di atas tempat tidurnya, orang- 
orang datang berkumpul lalu mendoakan dan 
menshalatinya sebelum diusung jenazahnya. 
Tiba-tiba seseorang mengejutkanku dengan 
memegang bahuku dari belakang. Ternyata 
ia adalah Ali bin Abu Thalib. Kemudian ia 
memohonkan rahmat bagi Umar dan berkata, 
'Engkau tiada meninggalkan seorang pun 
dengan amalnya yang lebih aku cintai 
darimu, sampai aku bertemu dengan Allah. 
Demi Allah, sungguh aku yakin sekali bahwa 
Allah akan menjadikan kamu bersama kedua 
sahabatmu (Nabi dan Abu Bakar)) Sebab, 
aku sering mendengar Nabi bersabda, 
'Aku pernah pergi bersama Abu Bakar dan 
Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan 
Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar 
dan Umar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi m " (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Umar bin Al Khatthab Abu Hafsh (6)) 

Penjelasan 

J-lill *j£S& : Orang-orang mengelilinginya dari 
segala sisi. 


972 



: Ia tidak membuatku takut dan djji Ui : Apa yang engkau ta’birkan. 

terkejut. : maf ul kata kerja . 


HADITS KE-1546 

J J\J :J\S (jJjJci-l £)l -Netl 
^ll5l Col; UI UIj 4 J 1 & «Udl 4JJl 
£L*j U »jols jLfelfrj t^p 

oU^i.i ^ «iuS oj^ u» i£?j 
U eUi cJjl Ui :ipil .tj£ Ji *. J 

J^ojl : j\S 4AJI 

vV oUiV' t :<j (jjipyJi 40^9-t) 
(JLc^lj 

Abu Said Al-Khudri m berkata, Rasulullah 
bersabda, "Ketika tidur, aku bermimpi melihat 
orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka 
mengenakan baju. Di antaranya ada yang 
sampai pada buah dada dan ada yang kurang 
dari itu. Dihadapkan pula kepadaku Umar 
bin Khatthab dan ia mengenakan baju dan 
menyeretnya. Para shahabat bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, menurutmu apa maksud semua 
itu?' Beliau menjawab, 'Ad-Din (agama))'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 
Keutamaan ahli Iman dalam amal (1 5)) 

Penjelasan 

$6 b'r °%. : Mereka muncul di hadapanku. 
Jo&\ Jamak J£3. 

£jiJ' - Jamak bisa digunakan untuk 
mudzakkar maupun muannats, untuk lelaki 
dan juga wanita. 

eUS : Tidak mencapai dada karena 

pakaiannya pendek. 


HADITS KE- 1547 

i 9 * A S / .// ji 

OwO I <|>jU ul wj :jJH «|JL^ A Jlfr 4dil 

1 ^ ‘0^ ^ 

<->UaiU jUfr J^al c^Jafrt ju (Jjlliil 
|kJjtJl :Jl3 4jdl U AjJ^I w«S 

Jjai oU ft tjJLnJI <_jbS" Y' A^i-1) 

Ibnu Umar m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Ketika tidur, aku 
bermimpi diberi segelas susu lalu aku 
meminumnya hingga aku melihat tanda- 
tanda kepuasan dari kuku-kukuku. Kemudian 
aku berikan sisanya kepada shahabatku 
yang mulia Umar bin Khatthab s®.' Orang- 
orang bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
takwilnya itu? Beliau menjawab, 'Ilmu.'" 2 
(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Keutamaan 
ilmu (22)) 

Penjelasan 

: Dengan hamzah dikasrah pada (6i) 
setelah (jZ.) ibtida’iyah (permulaan kalimat), 
atau difathah dengan menganggapnya 
beri'rab jar (sebagai mudhaf ilahi). 

p : Susu yang tersisa yang aku 
minum. Imam An-Nawawi menjelaskan; 
adapun susu ditafsirkan sebagai ilmu karena 
keduanya banyak manfaatnya, dan keduanya 
menjadi sebab kebaikan, karena susu adalah 

2 Imam Nawawi berkata, "Susu ditafsirkan dengan ilmu, 
karena keduanya sama-sama memiliki banyak manfaat 
Keduanya sama-sama baik. Susu adalah nutrisi yang baik 
bagi pertumbuhan tubuh bayi, dan ilmu adalah sarana 
mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.' 


973 



makanan untuk anak-anak, sebab kebaikan 
mereka, gizi bagi badan setelah itu, sementara 
ilmu adalah sebab kebaikan akhirat dan 
dunia. 


HADITS KE- 1548 

: JVl -AOIA 

UI :Jjjb aIIc- iul ^0 c-j iMi 

U ofryi jls I4J1& Jp £jU 
\jjii Ijj p #)l ;li 

iisub aj juo fii\j njui& 4£y (jj j i 

Ji pi «ollaiU jj! «U^£> p 

J* \r* o 

jlaau 

aJ^. Aill ulsvol JjLai ijllS" 1f : j 

(^Li»- Ia»CUOj 5' _jl :pL»j aJlC. <Glt jJ-o Jji vjU o 

Abu Hurairah s» berkata, "Aku mendengar 
Nabi sg bersabda, 'Ketika sedang tidur, 
aku bermimpi melihat diriku ada di samping 
sebuah sumur yang memiliki timba, lalu 
aku mengambil air dengan timba itu sesuai 
kehendak Allah. Kemudian timba itu diambil 
oleh Ibnu Abu Quhafah (Abu Bakar es), lalu 
ia menimba sebanyak satu atau dua timba 
air dan pada tarikannya itu ada kelemahan, 
tapi Allah telah mengampuni kelemahannya 
itu. Kemudian timba itu menjadi besar lalu 
diambil oleh Ibnu Khatthab (Umar eee)) Aku 
belum pernah melihat seorang pemimpin 
yang dapat menimba seperti Umar sehingga 
orang-orang merasa puas." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi m" (62), Bab: Sabda Nabi m- 


"Seandainya aku boleh mengambil kekasih" 

( 5 )) 

Penjelasan 

44i5 : Sumur yang tanahnya terbalik di arah 
Thai. 

liutiuiji* dijU : Aku menimba air dari sumur 
itu. 

p\ : Bisa digunakan untuk mudzakkar 
ataupun muannats, 

ISjJS : Timba yang terisi penuh. 

: Berubah dari kecil menjadi besar. 
<L >$\ : Timba besar. 

%Juc - : Seorang pemimpin besar dan kuat, 
f£3il \j£ artinya orang ini adalah 

pemimpin, pembesar, dan orang kuat di 
antara kaumnya. Pendapat lain mengatakan, 
makna asli ‘abqar adalah wilayah yang dihuni 
bangsa jin menurut kata mereka, hingga 
setiap kali mereka melihat sesuatu yang luar 
biasa dan aneh yang sulit dilakukan atau 
melihat sesuatu yang terasa besar di dalam 
jiwa, mereka nisbatkan kepada kawasan ini. 
Selanjutnya kata ini mengalami perluasan 
makna, lalu digunakan untuk pemimpin, 
pembesar, dan orang kuat. Inilah makna 
yang dimaksudkan dalam hadits ini. 

JUSJt vji Ji : Yaitu mereka memberi 
unta mereka minum setelah itu mereka 
tempatkan di ‘athan\ tempat menderum unta 
setelah minum untuk istirahat. Imam An- 
Nawawi menjelaskan dalam Syarh Muslim ; 
ulama menjelaskan, mimpi ini merupakan 
perumpamaan jelas segala peristiwa yang 
dihadapi Abu Bakar dan Umar di masalah 
khilafah mereka, perjalanan mereka berdua 
yang baik, jejak-jejak mereka berdua yang 
nampak dengan jelas, dan manfaat yang 
didapatkan banyak orang dari keduanya. 
Semua ini bersumber dari Nabi sg, berkah 
beliau, dan jejak-jejak pendampingan 
yang beliau berikan, karena beliau adalah 


97A 



pemegang urusan agama, beliau tunaikan 
agama dengan sempurna, mengokohkan 
kaidah-kaidah Islam, mempermudah segala 
urusan Islam, menjelaskan segala asas dan 
cabangan Islam, hingga manusia masuk 
ke dalam agama Allah secara berbondong- 
bondong, kemudian Allah menurunkan, 
" Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 
kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan 
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai 
Islam itu jadi agama bagimu ” (Al-Ma'idah: 
3) Setelah itu Rasulullah sg wafat, lalu 
digantikan Abu Bakar raa. selama dua tahun 
dan beberapa bulan. Inilah yang dimaksud 
dari sabda Nabi sSg, “Satu atau dua timba,” 
keraguan ini bersumber dari perawi, dan 
yang dimaksud adalah dua timba. Di masa 
khilafah Abu Bakar, terjadi peperangan 
menumpas orang-orang murtad, menghabisi 
mereka semua, dan Islam kian meluas, 
setelah itu Abu Bakar meninggal dunia, lalu 
digantikan Umar m. Di masa Umar m. 
Islam kian meluas, dan hukum-hukum Islam 
kokoh di masanya. Situasi ini belum pernah 
terjadi sebelumnya. Sumur dalam mimpi 
Nabi 2§ diartikan sebagai kekuasaan kaum 
muslimin karena di dalam sumur terdapat air 
yang memberikan kehidupan dan kebaikan 
bagi mereka. Pemimpin kaum muslimin 
diumpamakan seperti orang yang mengambil 
air untuk mereka. Memberi minum diartikan 
sebagai mengurus segala kepentingan dan 
urusan mereka. Terkait sabda Nabi Nabi 
$g| tentang Abu Bakar, "Tarikannya lemah,” 
ini tidak merendahkan keutamaan Abu 
Bakar, juga bukan menegaskan keutamaan 
Umar atas Abu Bakar, tapi semata sebagai 
pemberitahuan masa khilafah keduanya, 
kaum muslimin mendapatkan banyak 
manfaat pada masa kekuasaan Umar karena 
berlangsung lama, Islam dan wilayah 
territorial Islam meluas, harta benda, 
rampasan perang, dan berbagai macam 
penaklukan juga kian meluas, meramaikan 


berbagai kota, menata administrasi, dan 
lain sebagainya. Adapun sabda Nabi sgg, 
"Allah mengampuninya," kata-kata Nabi 
ini tidak merendahkan Abu Bakar, juga 
bukan mengisyaratkan dosa, tapi semata 
sebagai kata-kata yang bisa digunakan kaum 
muslimin untuk memperkuat kata-kata, 
dan amat bagus kata-kata yang digunakan 
sebagai penguat ini. 


HAD1TS KE-1549 . 

4)1 4)1 olfr -N«iA 

Ooji :J\3 . jvJl ij) 

‘ j^i Jp <jl 

H 4)13 U Cftiy* jl bjjj gjyj 

j\ j Lii ollaJU 'JcS. 't\s* p 

1 kfo Zjj J* ‘ZJ 'S**** 

aJ* Ajjl gjJI yUudl JJLai i V : j 

(u®* 3 - ^ OiJ ** V'i 't 

Abdullah bin Umar m meriwayatkan bahwa 
Nabi ^ bersabda, "Ketika sedang tidur, aku 
bermimpi melihat diriku menimba air di atas 
sumur. Kemudian disambung oleh Abu Bakar, 
lalu ia menimba satu atau dua timba air 
dan pada tarikannya terdapat kelemahan, 
tapi Allah telah mengampuninya. Kemudian 
datang Umar bin Khatthab m dan tiba- 
tiba timba itu berubah menjadi besar. Aku 
belum pernah melihat seorang pemimpin 
yang dapat menimba seperti Umar sehingga 
orang-orang merasa puas." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 

Sahabat Nabi (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Umar bin Al Khatthab Abu Hafsh (6)) 


975 



Penjelasan 

: Bakrah adalah unta betina yang 
masih muda. Maksudnya adalah mengaitkan 
timba pada unta betina muda, timba yang 
digunakan untuk mengambil air. 

: menarik air dari sumur. 
oJUdlU : yaitu timba beralih ke tangannya, 

‘4J t : Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ulama sepakat bahwa makna sabda ini adalah; 
belum pernah aku melihat seorang pemimpin 
yang melakukan seperti tindakannya. Makna 
asli adalah memotong. 

;^lll < 143 1 artinya aku memotong sesuatu 
untuk perbaikan, fa’il kata ini adalah ^ 
dan &J, artinya aku memotong sesuatu 
untuk merusak. Orang Arab bilang; isjZ 
4^1 artinya aku membiarkannya melakukan 
sesuatu, lalu ia melakukannya dengan baik. 


HADITS KE-1550 

Jfr m 4&I jlft -\oo. 

Cwljl AJL^l :JI$ 4jdl 

JIaJ :!j)l3 lift °yA :cJui l^jaS O^ajlS illl 
'j/l jjj udS’A l jl COjll oUaJU jj! 
AUl \j :<->Ua2U y+Z J\l (iAj^ou ^Jl& 
jl&l (iUlfr Jl 4jlil U j/lj Col (j)b 

(i j*jJ 4 vU \-v : C KJI w ^ ^>1) 

Jablr bin Abdullah m meriwayatkan dari 
Nabi 35 yang bersabda, "Aku memasuki 
surga— atau— aku mendatangi surga, 

lalu aku melihat sebuah istana, maka aku 
pun bertanya, 'Untuk siapa ini?' Mereka 
menjawab, 'Untuk Umar bin Khatthab m' 
Lalu aku ingin memasukinya, tapi aku teringat 
pada kecemburuanmu, maka aku tidak jadi 


masuk.' Umar bin Khatthab berkata, 'Wahai 
Rasulullah, demi bapak. Anda, dan ibuku, 
wahai Nabi Allah, apakah kepada Anda aku 
harus cemburu?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Kecemburuan (107)) 

HADITS KE-1551 

: JVi «ilfr #)l Sjy -^oo^ 

:J\I il cpjij Is, %i\ 4A3l jLlfr 

<J| Sl^Jal lili iliM 3 

yiAAlI lift :cJud < ysfli 

Jli o/JjS O^Tli oUa^-l ^ 
?4jI jjlj 5 :jllj tjlfr 

ia-o »1»- U A i_jbS" o\ 

(^WtjSJ-l 

AbuHurairah m berkata, "Ketika kami sedang 
bersama Rasulullah beliau bersabda, 

'Ketika tidur, aku bermimpi diperlihatkan 
surga. Di dalamnya ada seorang wanita 
yang sedang berwudhu di sisi istana. Aku 
bertanya, 'Untuk siapakah istana itu/ Dia 
menjawab, 'Untuk Umar bin Khatthab m-' 
Maka aku teringat kecemburuannya, lalu 
aku pun berlalu/ Kemudian Umar menangis 
seraya berkata, 'Apakah patut aku cemburu 
kepadamu, wahai Rasulullah?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya 
surga adalah makhluk (8)) 

HADITS KE-1552 

: j\5 -Noo? 

Artif’ Ai)l 4jjl ^Jp 


976 



AijOLtgj <4. 1 . Jl £ tU bJJLCj 

5 j<aHIS £*S ^Ifr 5^^ iSi .^l^l ASJlp. 

Ajkfr dii i ( J^> diji jjJoj a) 5 i 'i 

Jlii (il?Jaj jJu^j dlifr 4)1 4)1 Sj^jj 

£*•&£■ : jla 4)1 jj-lj u; (ilLy 4)1 dl^bl :^ 1 & 

&*■++* UiS | a $XL& ^£=> (jSUl *Slji j»a 
4)1 Jj-aj ^ Coli f^le- jlJ £>\& tJ-1 5ji£l 
oljii- (i' : j\i p 5 h 5 5' J^-l oJS' 
j4-<y 4*ic< 4)1 4A)1 (J*^l 

4)1 4i' col |Lu :^Ii 

41& 4)1 j-a> 4)1 j\i pStj 4l& 4)1 

Ja3 i)Ua**wjl (ji»A) l* tXj (_£ jJlj :jaX*jj 

U“*M v'* U **j Uu'^v" Vv»-') 

(•¥« 

Sa'ad bin Abi Waqash m berkata, "Umar 
m meminta izin menemui Rasulullah sg 
ketika ada wanita-wanita Ouraisy sedang 
berbincang bersama beliau dan berbicara 
lama hingga suara mereka terdengar dengan 
keras. Ketika Umar terdengar meminta izin, 
para wanita itu bergegas pergi ke balik tabir. 
Rasulullah pun mengizinkan Umar masuk dan 
tertawa. Umar berkata, "Semoga Allah selalu 
membuat baginda tertawa (bahagia), wahai 
Rasulullah." 

Beliau bersabda, "Aku heran kepada para 
wanita yang tadi bersamaku. Ketika mereka 
mendengar suaramu, mereka bergegas 
pergi ke balik tabir." Umar berkata, "Andalah 
wahai Rasulullah, yang seharusnya lebih 
patut untuk disegani." Selanjutnya Umar 
berkata, "Wahai para wanita yang menjadi 


musuh bagi diri kalian sendiri, mengapa 
kalian segan (takut) kepadaku dan tidak 
segan kepada Rasulullah Sg?" Para wanita itu 
menjawab, "Ya, karena kamu lebih galak dan 
keras dibanding Rasulullah ^g." Kemudian 
Rasulullah bersabda, "Demi Zat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, tidak ada satu setan 
pun yang berjumpa denganmu di jalan 
melainkan ia akan mencari jalan lain yang 
tidak kamu lalui." 3 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaari' (59), 
Bab: Tentang sifat dan bala tentaranya (11)) 

Penjelasan 

ZjSJSj : Mereka meminta Nabi Sg lebih 
banyak memberikan penjelasan dan 
jawaban terkait kebutuhan dan pertanyaan- 
pertanyaan mereka. 

v^4-' : Mereka bersegera berlindung di 

balik tirai (hijab). 

eiL. Jiil <HZjJ : Maksudnya semoga engkau 
selalu gembira. 

3 ilf oif : Kedua kata ini maknanya sama, 
artinya akhlak keras dan watak kasar. Ulama 
menjelaskan, pola kata af alu di sini bukan 
untuk perbandingan, tapi maknanya adalah 
iS dan . Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
bisa juga diartikan sebagai perbandingan, 
namun sifat keras dan kasar Nabi SU semata 
untuk orang-orang kafir dan munafik, seperti 
yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, 
" Hai nabi, beijihadlah (melawan) orang- 
orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan 
bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat 
mereka ialah jahannam. Dan itu adalah 
tempat kembali yang seburuk-buruknya.” 
(At-Taubah: 73). 

t£S : Jalan lebar, juga digunakan untuk jalan 
di antara dua gunung. Hadits ini diartikan 


3 Hadits ini secara dzahir menerangkan bahwa, setan akan 
lari terbirit-birit bila melihat Umar melalui sebuah jalan, ia 
tidak jadi lewat jalan itu dan lebih memilih melewati jalan 
lain karena khawatir akan dihajar oleh Umar. 


977 



secara tekstual; ketika setan melihat Umar 
berlalu di suatu jalan, setan lari karena 
takut kepada Umar dan menjauhi jalan itu, 
setan melalui jalan lain karena sangat takut 
pada kekuatan Umar, jangan-jangan Umar 
melakukan sesuatu padanya. 


HADITS KE-1553 

cAJdl Jufr 3 jj> Q :j\S jjl 

4i\ Jj-Lj jl 4JJ1 -U£- Jj 4JJ1 juc. ilil 

A A \ A^Jl£> 4jJl 

fiil aJl& 5' ^Jli* fj oUi&li «Gl <ui 
fiil «fLlj aJl& 4JJl 4jjl Jjjuj 
:JUi3 jijuuj aJl& 4jjl 4jjl J^tl 

5' GGj 31^1 oij 4 «Jls> JaJ AAJl jj-lj G 

Lil aJl& 4Jll 4JJl JULs 4*Ju & 

jLjJ JiaLIS St Jl f^i Jiiiwl) jlil 4lll 3 J 0 - 
{ jp «jojlij (oja f^3 Jx«£m 3 jl 

Ja 4)1 jjJj aIL& Jai : jll Jaili AjI :jll 
^>■1 Jp Ja3 SlJ) 4JJl JJill «fllj aJlC- 4jUl 

(*/$ Jp J lili 6U fil» 

ul> U :S»1^ Sjj-» ^ ijuJbll ukS* Ao ^ 

((•A j A ir-J i 'i jl pA 

Ibnu Umar m berkata, "Ketika Abdullah 
bin Ubay meninggal, anaknya Abdullah 
bin Abdullah datang menemui Nabi ^ 
lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, berikanlah 
kepadaku bajumu untuk kugunakan 
mengafani (ayahku) dan shalatlah untuknya 
serta mohonkanlah ampunan baginya/ 
Maka Nabi memberikan bajunya 


kepadanya. Kemudian ia meminta Nabi 
untuk menshalatinya. Ketika beliau hendak 
menshalatkannya, tiba-tiba Umar bin 
Khatthab m datang menarik baju beliau 
seraya berkata, 'Bukankah Allah telah 
melarang Anda untuk menshalatkan orang 
munafik?' Maka beliau bersabda, 'Allah telah 
memberiku pilihan/ Beliau lalu membaca 
ayat (yang artinya): 

"Kamu mohonkan ampun untuk mereka 
atau kamu tidak mohonkan ampun untuk 
mereka (sama saja bagi mereka)) Sekalipun 
kamu memohonkan ampun untuk mereka 
sebanyak 70 kali, Allah sekali-kali tidak akan 
mengampuni mereka." (At-Taubah: 80)) 

Dan aku akan menambahkan lebih dari 70 
kali. 

Ibnu Umar berkata, "Umar berkata, 'Tapi ia 
orang munafik/" 

Maka beliau menshalatkannya, lalu turunlah 
ayat (yang artinya): 

"Janganlah kamu shalatkan seorang pun 
yang mati dari mereka selamanya dan 
janganlah kamu berdiri di atas kuburannya." 
(At-Taubah: 84) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: 
Bara'ah (9), Bab: "Memintakan ampun bagi 
mereka atau tidak memintakan ampun bagi 
mereka" (12)) 

---Penjelasan 

'.UiAl* : Maksudnya Nabi ^ memberikan 
pakaian beliau kepada Abdullah untuk 
digunakan sebagai kafan ayahnya (Abdullah 
bin Ubai). Salah satu sumber menyebutkan; 
Abdullah bin Ubai si munafik itu memberi 
pakaian kepada Abbas saat perang Badar 
ketika Abbas meminta dengan mendesak 
kepadanya, lalu Nabi jH membalas kebaikan 
Abdullah bin Ubai ini agar orang-orang 
munafik tidak merasa punya jasa. 


978 



KEUTAMAAN UTSMAN BIN AFFAN 

HADITS KE- 1554 

cJ5* : j\J iils. 41)1 J*y> “' 00t 

pU Lj* - ^CjLLuj 4*Jl£> 41)1 ^9 5jUl ^ 

4131 *giJl jul <£*A*ujlS j4^ uUj-uJI 

b^9 < 4 ) C*^Cul9 41uL L 4 ) ^1 

4Jl& 41)1 £^1 (J\l Uj 45^9 < j£su jjl 

,JIaS Jl> |k4 41)1 Jl* 9«9 

41^b 4 ) £t*9l :|gJUtfj 4*L& 413 i ^«s ^1)1 

jgSJl j\S Uj 44j^Vi ji liVd «aJ C U> ci j 
«J’?!!) ^*4*ul |te,s 41)1 JU g J t|Ju^j 4*l£> 41)1 

lila Wu ^jJb Jp 4iib »}ioj ij ^Edl :jjlil 

4*i^ 41)1 ^*4> 41)1 (JIS Lu 4 jjA^\S (jL**£ 
^LcLmmJI 41)1 : JlS <41)1 JUAx9 joLwjj 

*-ifr Jbl oUwsl JjLai V ij 

(i^^a)! djl OJ j-* t-Sbj* w\j 1 :pLy 

Abu Musa m berkata, "Aku pernah bersama 
Rasulullah 3 |g di sebuah kebun di Madinah, 
tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta 
izin dibukakan pintu, maka Nabi jg bersabda, 
'Bukakanlah dan sampaikan kabar gembira 
kepadanya dengan surga/ Maka aku 
membukakan pintu, ternyata laki-laki itu 
adalah Abu Bakar. Lalu aku sampaikan kabar 
gembira sebagaimana yang dipesankan 
Nabi $ 3 . Abu Bakar bersyukur dengan memuji 
Allah. Kemudian datang lagi seorang laki- 
laki meminta dibukakan pintu, maka Nabi jg 
bersabda, 'Bukakanlah dan sampaikan kabar 
gembira kepadanya dengan surga/ Maka 
aku membukakan pintu dan ternyata laki-laki 
itu adalah Umar lalu aku sampaikan kabar 


gembira sebagaimana yang dipesankan 
Nabi jg. Umar bersyukur dengan memuji 
Allah. Kemudian datang lagi seorang laki-laki 
meminta dibukakan pintu, lalu beliau berkata 
kepadaku, 'Bukakanlah dan sampaikan 
kabar gembira kepadanya dengan surga, 
atas berbagai ujian yang menimpanya/ 
Ternyata laki-laki itu adalah Utsman, lalu 
aku beri kabar gembira sebagaimana yang 
dipesankan Rasulullah sg|. Utsman bersyukur 
dengan memuji Allah lalu berkata, 'Hanya 
Allah tempat memohon pertolongan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi sjg" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Umar bin Al Khatthab Abu Hafsh Al 
Quraisy(6)) 

Penjelasan 

&.u)l oUiL. & JLli : Salah satu perkebunan 
Madinah. 


HADITS KE-1555 

\Jg,ji 1)1 if j yuS/il iS^y* £j)l viuA» -\ooo 
41)1 ^9 41)1 cJUii pj «*| 

7-\sk£ :J\S «Ijjb 4*« jjj 4*1& 

tjJLvj 4aJlC’ 4l)l ^£i)l AJ>i*tta*)l 

Jlul tj\ Jp \ I 4 A 4^-jj :lplii 

<oL)l JLlfr j-> J»o iie 

41)1 J-tf 41)1 Jj-*; (jf 1 

jM>- 131$ «4^1 C -.*.&- * > ti <9yS 4£>\^ 

(JL£5j tljls Jp 

C-Jyv£L)l |»4 «4 *JlC> C-^rL»J ^»Jl (J LaJfe jij 4*9 Lai 
cul^j ^ C* U j > oLJl JJLfr C«**L?x9 


979 



jjl *U*1 pi)l pS»j aJlP 4V)I ^9 4jjl 
ji=u jjl : jul lift y :ciii «o\j| £9oi 
4Ul jj*j ^ olfti ju (2IL^ jp rcJiSi 

Aiib »}Jbj £J jjol : j\j(l j£=o Jj| lift 

Jj-jjj *j»ol ■j£=y ij>y cJi JJ>- cJuali 

J^"ls 4i^U JJj-ioJ pLj 4lfr4Ul 4jdl 

<UJl j-i 4Ul Oirri cT^* 3 ‘ jjl 

* j^Jl (j^J «UAaII 3 4*4 |(JL^ 4*JlC> 

^C- uiiSj «jallj 4*Ifr <U3l U5* 

bljij (jjl CuS^J jJj (l i w ln j G*X>^ 4*3 U* 

1^0- <j}Uj 4Ul 3^> Oi :<11 a3 tjJ&tljj 
otJl jJJS; jllil livj 4J ot> (#l»-l JUjj) 

:cJLa3 oliajU j^fr : jul lift y :cJut 3 

4JJI j-i 4 jI Jl Cm> p jp 

y jlc> lift :cJUi uli» cUlli |JuuJ 4llfr 
4iib «yAj 5j j Jul. : jul Jjlllj wl£j»l 

4l)l j*0 4A)I j^*<j JJjJbj t J>ol : c JUi 

4Ul £4 jj-wljtS j#>>Xd 4ii-b jJuwj 4 >JlC- 

(jij ‘#^b«3 ££■ «JLiiJl ‘ipJucy 4*Jifr 4)Jl 

$ji d\ :cli3 0**>j ju j£Jl 

otil <ilj3s Ob*3l Jl^sS 4i oli Kjp- O^bb 4Ul 

:diil jll* £ jUifr :jlil lift :cJul 

4*I& 4JJl j*o 4i)! ^yj (jl ifrJL*3 dlL-j jp 
jp ‘6^"V «j&j ^ l)4jI : jul c4j j&M ppj 

3yij tjiol :iJ cJUi ilxi>0 < ula5 ,j;jJo 

jp 4lib jal-,-.-? 4jJ.fr 4Ul 4Ul i}yj 


<4^4 jl5 «JLaJI 4>^d c j^-Ji uJL«fl3 

UmuJI 4* * *»< Jli j>^ll JuJl y* 4ftb>j 
I^Jjli :(^ji tJ' j* t rri^ i$j\ )) 

*-ic 4jl\ ^a> L r >l»w>t JjUiai l— >U5" : j 4^i-l) 

(}bAi. jJ jjLy <Jl& Jll ( ^l J ji l_>L # IpLy 

Hadits Abu Musa Al-Asy'ari m meriwayatkan 
. bahwa ia berwudhu di rumahnya lalu keluar 
dan berkata, "Aku akan mendampingi 
Rasulullah % dan bersamanya sepanjang 
hari ini." Maka ia menuju masjid lalu bertanya 
tentang keberadaan Nabi $j. Orang-orang 
menjawab, "Beliau keluar dan menuju ke 
arah sana." Maka aku keluar menelusuri jejak 
beliau mencari keberadaannya hingga aku 
lihat- beliau memasuki sebuah sumur Aris (di 
suatu ladang pusat kota Madinah)) Aku duduk 
di samping pintu yang terbuat dari pelepah 
kurma hingga Rasulullah menyelesaikan 
keperluannya kemudian berwudhu. 
Aku segera menghampiri beliau, ternyata 
beliau sedang duduk di atas sumur Aris 
tersebut dan berada di tengah-tengah tepi 
sumur itu. Beliau menyingkap kedua betisnya 
dan menjulurkan kedua kakinya ke dalam 
sumur. Aku memberi salam kepada beliau 
lalu berpaling dan kembali duduk di samping 
pintu. Aku berkata, "Sungguh aku menjadi 
penjaga Rasulullah ^ pada hari ini." 
Kemudian Abu Bakar datang dan mengetuk 
pintu. Aku tanya, "Siapakah ini?" Dia 
menjawab, "Abu Bakar." Aku katakan, 
'Tunggu sebentar." Kemudian aku menemui 
Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, 
ada Abu Bakar minta izin masuk." Beliau 
bersabda, "Izinkan ia masuk dan sampaikan 
kabar gembira kepadanya dengan surga." 
Aku kembali lalu aku katakan kepada Abu 
Bakar, "Masuklah dan Rasulullah telah 
menyampaikan kabar gembira kepadamu 
dengan surga." 


980 



Abu Bakar masuk lalu duduk di samping 
kanan Rasulullah s§§ pada tepi sumur, 
kemudian menjulurkan kedua kakinya ke 
dalam sumur sebagaimana yang dilakukan 
Nabi dan mengangkat pakaiannya setinggi 
kedua betisnya. Kemudian aku kembali dan 
duduk. Aku telah meninggalkan saudaraku 
berwudhu dan menyusulku. Aku berkata, 
"Seandainya Allah menghendaki kebaikan 
bagi seseorang, - yakni saudaranya - pasti 
Allah memberinya." 

Tiba-tiba ada orang yang menggerak- 
gerakkan pintu, aku bertanya, "Siapakah ini?" 
Orang itu menjawab, "Aku Umar bin Khatthab." 
Aku berkata, "Tunggu sebentar." Kemudian 
aku menemui Rasulullah dan memberi salam 
kepada beliau lalu aku katakan, "Wahai 
Rasulullah, ada Umar bin Khatthab minta izin 
masuk." Beliau bersabda, "Izinkan dia masuk 
dan sampaikan kabar gembira kepadanya 
dengan surga." Maka aku menemui Umar lalu 
aku katakan, "Masuklah dan Rasulullah telah 
menyampaikan kabar gembira kepadamu 
dengan surga." 

Umar masuk lalu duduk di samping kiri 
Rasulullah pada tepi sumur, kemudian 
menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. 
Kemudian aku kembali dan duduk. Aku 
berkata, "Seandainya Allah menghendaki 
kebaikan bagi seseorang, pasti Allah 
memberinya." Tiba-tiba ada lagi orang yang 
menggerak-gerakkan pintu, aku bertanya, 
"Siapakah ini?" Orang itu menjawab, 
"Utsman bin Affan." Aku katakan, "Tunggu 
sebentar " Kemudian aku menemui Rasulullah 
lalu aku beritahukan hal itu kepada beliau, 
maka beliau bersabda, "Izinkan dia masuk 
dan sampaikan kabar gembira kepadanya 
dengan surga, atas berbagai cobaan yang 
menimpanya." Maka aku menemuinya 
lalu aku katakan kepadanya, "Masuklah 
dan Rasulullah telah menyampaikan kabar 
gembira kepadamu dengan surga, atas 


berbagai cobaan yang menimpamu." Utsman 
pun masuk, tapi ia mendapati tepi sumur telah 
penuh. Akhirnya, ia duduk di hadapan beliau 
dari sisi yang lain." 

Sa'id bin Al-Musayyab berkata, "Aku tafsirkan 
posisi duduk mereka bertiga sebagai posisi 
kuburan mereka." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi jg" (62), Bab: Sabda Nabi 3g: 
"Seandainya aku boleh mengambil kekasih" 
( 5 )) 

Penjelasan 

&£ : Mengarah. 

jo : Kebun di dekat Quba. 

: Tepi sumur atau batu-batu di sekitar 
sumur. 

UaSS : Mengutus keduanya. 

Jiilj jz : Pelan-pelanlah. 
kLA jp : Musibah yang karenanya Utsman 
menjadi syahid dalam peristiwa pengepungan 
terhadap rumahnya karena gangguan 
dan pembunuhan yang dilakukan para 
pemberontak yang mengepung rumahnya. 
iiU-j : Di hadapannya. 

jLijyii : Imam An-Nawawi menjelaskan, 
maksudnya tiga jenazah dikubur di satu liang, 
sementara Utsman dikubur secara terpisah. 
Ini termasuk firasat yang benar. 


KEUTAMAAN ALI BIN ABI THALIB m 

HADITS KE-1556 

Aji 1 J \jLj Asu* -Noo^ 

4 Imam Nawawi berkata, 'Yakni, mereka bertiga (Nabi gg. 
Abu Bakar, dan Umar) dikubur di satu tempat. Sementara, 
Utsman dikubur di tempat yang terpisah dari mereka. Oan 
ini firasat yang benar (dari Abu Musa Al-Asy'ari)." 


981 



S? : jli >ch\j oC^JI £ : jUl lift 

S| i>? 5jj^ J* 6j^5 (!)i <5^y 

5^ cri 3 ^ 

tJ'j jlj-j >jjC- v.Aj VA :(^jliil i_>hS" 11 :,_j A»-^>-l) 

(5^1 5j > 

Sa'ad bin Abi Waqash m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah % ketika keluar ke perang 
Tabuk, beliau mengangkat Ali bin Abu Thalib 
menjadi pemimpin (di Madinah)) Maka Ali 
berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau 
tinggalkan aku bersama kaum wanita dan 
anak-anak?" Beliau menjawab, "Wahai Ali, 
apakah kamu tidak rela kedudukanmu di 
sisiku seperti kedudukan Harun pada Musa? 
Hanya saja tidak ada Nabi setelahku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Tabuk adalah perang masa sulit (78)) 

--Penjelasan 

&£ clUulI: Menunjuk Ali untuk menggantikan 
beliau mengurus Madinah. 

Oi ol u&j 5ll : Ketika 

Musa menunjuk Harun untuk menggantikan 
tugas mengurus Bani Israil ketika Musa 
pergi ke bukit Thur. Imam An-Nawawi 
menjelaskan dalam Syarh Muslim; Al-Qadhi 
Iyadh menuturkan, hadits ini menjadi salah 
satu pegangan kelompok Rafidhah, Syi'ah 
Imamiyah, dan seluruh sekte Syi'ah lainnya, 
mereka menyatakan bahwa yang seharusnya 
menjadi khalifah setelah Rasulullah 3$; adalah 
Ali dan Rasulullah 3g sudah mewasiatkan hal 
itukepadaAli.Setelahitukelompok-kelompok 
ini b erbeda pendapat. Rafidhah mengkafirkan 
para sahabat karena mendahulukan selain 
Ali sebagai khalifah Rasulullah Yang lain 
menambahkan, kelompok ini mengkafirkan 
Ali karena tidak menuntut hak kata mereka. 
Mereka ini terlalu hina pendapatnya dan 


terlalu rusak akalnya untuk dibantah atau 
diajak berdebat. Hadits ini sama sekali tidak 
memberikan hujah bagi seorang pun di 
antara kelompok-kelompok ini. Hadits ini 
hanya menegaskan keutamaan Ali, sama 
sekali tidak menyinggung Ali lebih baik dari 
sahabat lain atau setara dengan Rasulullah 
Hadits ini juga tidak menunjukkan Ali sebagai 
khalifah sepeninggal Rasulullah 3i karena 
beliau menyampaikan kata-kata ini kepada 
Ali kala menunjuknya untuk menggantikan 
peran beliau mengurus Madinah ketika 
beliau pergi untuk perang Tabuk. Buktinya, 
Harun yang kedudukannya mirip seperti Ali, 
tidak menjadi khalifah Musa, bahkan Harun 
meninggal saat Musa masih hidup. Musa 
hanya menunjuk Harun untuk menggantikan 
tugas Musa mengurus Bani Israil ketika Musa 
pergi menemui Rabb pada waktu yang telah 
ditentukan untuk bermunajat kepada-Nya. 
Wallahu a’lam. 


HADITS KE-1557 

(4JL& 4JJI «.u ki&j'Jkg* — 0 0 V 

sjjfju 1 jJUtfj Alll 
\y»'Gjs AjJo Jp AjIJJI 

6' Jrji fifcj ^A 

y>\3 .*JLft jHp :JUJ 

jU i) 15 JU- iS&a VjO AJuft u) 

\yj==0 : JliS AJ 'AA. 

^4ftftl p JjAj HilLvj Jp : jlil 

|JeJl y* IyA 1 >-\j 


982 



<ill Ja» <_j\j Vt 01 :j (jljUJI 4*-^-') 

Sahal bin Sa'ad as mendengar Nabi % 
bersabda pada saat perang Khaibar, 
"Sungguh bendera perang ini akan aku 
berikan kepada seseorang yang Allah 
akan memenangkan peperangan ini lewat 
tangannya." Maka orang-orang berdiri sambil 
berharap diberi bendera. Keesokan harinya, 
setiap orang dari mereka berharap diberi 
bendera itu. Kemudian beliau bersabda, 
"Mana Ali?" Dijawab, "Kedua matanya 
sedang sakit." Maka beliau meminta untuk 
dipanggilkan. 

Setelah Ali datang, beliau meludahi kedua 
matanya kemudian sembuh, seakan-akan 
belum pernah terkena penyakit sedikit pun. 
Lalu beliau bersabda, "Kita perangi mereka 
hingga mereka menjadi seperti kita (muslim))" 
Beliau melanjutkan, "Tenanglah, sampai 
kamu memasuki tempat tinggal mereka lalu 
ajaklah mereka masuk Islam dan beritahukan 
kepada mereka tentang apa yang diwajibkan 
atas mereka. Demi Allah, bila ada satu orang 
saja yang mendapat petunjuk melalui dirimu 
maka itu lebih baik bagimu daripada unta- 
unta merah (yang paling bagus))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Doa 
Nabi kepada Islam dan kenabian (1 20)) 

Penjelasan 

fcljll :Bendera. 

: Matanya sakit, 
elily : Pelan-pelanlah. 

P^JI : Unta-unta merah, harta orang Arab 
yang paling berharga, unta ini dijadikan 
perumpamaan untuk sesuatu yang paling 
berharga, dan tidak ada lagi harta yang lebih 
berharga melebihi unta merah. 


HADITS KE- 1558 

AUl (jjiJ ^1 ^ aJJuL — \o©A 

UI : jui XAj AJ J&J Q jaJu*} AUl 

jjugj aIIc- A>J| 4&I j£- (Jilstl 

(3^ UaJld Akil t^lp 

gUt 3 (j aJJJI 

: jlS ji AjI^JI OikftS! aIIc- 4&I 4All 

:<Jl3 jl dyuijj AUl A IJLft 

U j aJiC- 4JJ| <0 

AUl Jl*? Akil J \jhj JUafrlfl ~)p IjLft :lpU3 op-y 
AJifr Akil ^£a 3 (jJJoj aJl& 
UfJ' »'jJ j J** L» ob 1?1 :iW-l ol :J 

(pL-j «e** 

Salamah bin Akwa' m berkata, "Ali «s 
pernah tertinggal dari rombongan Nabi 
dalam peperangan Khaibar, karena 
ia menderita sakit mata. Ali berkata, 'Aku 
terlambat menyertai Rasulullah |j§/ Setelah 
itu, ia berangkat sendiri menyusul beliau. 
Ketika malam hari yang keesokan paginya 
Khaibar ditaklukkan, Rasulullah sg bersabda, 
'Sungguh aku akan menyerahkan bendera 
perang ini,' atau beliau bersabda, 'Sungguh 
(bendera ini) besok pagi akan diambil oleh 
orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya,' 
atau beliau bersabda, 'Dia adalah orang 
yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah 
akan memberikan kemenangan melalui 
tangannya/ 

Kemudian ketika Ali datang dan kami tidak 
mengiranya, mereka berkata, 'Ini Ali/ Maka 
Rasulullah memberikan bendera itu kepadanya 


983 



kemudian Allah memenangkan peperangan 
Khaibar ini melalui tangannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad 1 (56), Bab: 
Penjelasan tentang bendera Nabi £§ (121)) 

Penjelasan 

<Ji£i d : Hamzah pada (d) adalah 
hamzah istifham baik diperkirakan 
ataupun diucapkan, pertanyaan ini untuk 
mengingkari, seakan ia mengingkari dirinya 
sendiri tidak ikut berperang. 

U : Kami tidak mengharapkannya 
kedatangannya pada saat ini karena ia sedang 
sakit mata. 

iii fpj : Allah menaklukan Khaibar 
untuknya. 


HADITS KE-1559 
4&1 Jj-y -Aju* 

J4 fis cJo tjLLLj Al 

«CjJj (Jjj 5^ :jlii CwJ! 

j\ls t5-UC- Jju jLli 

:C>Ui)L 4jji 

4,01 ‘pIsO ^>| 

jAj (jjLgj 4*Ic- AWl 4jjl Jj-jj j3\j 

o|y t<U«i ^C- Ojbj laJL» JO 

a. *> u w .»j A gJlfr 4Jdl 4JJ1 

<->lJ3 U ^3 olJS U ^5 «Uf- 

j fjj V '\j °A iS^Loll v^US* A :j (5jLixJI Aj-^i-1) 

(W' 

Sahi bin Sa'ad berkata, "Rasulullah 
datang ke rumah Fathimah, tetapi beliau 


tidak mendapati Ali ada di rumah. Beliau 
lalu bertanya, 'Kemana putra pamanmu?' 
Fathimah menjawab, 'la marah kepadaku, 
lalu ia pergi dan tidak tidur siang di rumah.' 
Maka Rasulullah menyuruh seseorang, 
'Carilah, di mana ia!' Beberapa saat 
kemudian, orang itu kembali dan berkata, 
'Wahai Rasulullah, ia ada di masjid sedang 
tidur.' Maka Rasulullah mendatanginya. 
Ketika itu, Ali sedang berbaring sementara 
kain selendangnya jatuh di sisinya hingga 
ia terkena debu. Maka Rasulullah jgj 
membersihkannya seraya bersabda, Wahai 
Abu Turab, bangunlah. Wahai Abu Turab, 
bangunlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat ' (8), Bab: Tidurnya 
seseorang di dalam masjid (58)) 

Penjelasan 

: Mengikuti pola kata mufa’alah yang 
digunakan untuk persekutuan di antara dua 
orang. 

J* • Dari kata qailulah, yaitu tidur di 
tengah-tengah siang. 

ih jZ : Dari sisinya. Hadits ini menganjurkan 
untuk berlaku lembut pada orang marah dan 
memintanya tidak marah. 


KEUTAMAAN SA'AD BIN ABI 
WAQASH m 

HADITS KE-1560 

4ji)l 1^4^- iio-4-^V 

oJJ JV5 j.aJI bis c |Juaj 
O °y£> il aIJJI \ “j* 

‘U 0^5 & **** ^ Iaa £y > : JUl 

jJu>3 aJlc- iijl ^9 |»Uj cjl> 


984 



ij t-iL Y* tjbS" «T :(j 

(dll J-— 

Aisyah «§ berkata, "Nabi $§ pernah terjaga 
(tidak tidur) di malam hari. Ketika sampai di 
Madinah, beliau bersabda, 'Seandainya ada 
seorang saleh yang mau menjagaku malam 
ini.' Tiba-tiba kami mendengar suara senjata, 
beliau bertanya, 'Siapakah itu?' Orang itu 
menjawab, 'Saya Sa'ad bin Abu Waqash 
datang untuk menjaga engkau.' Kemudian 
Nabi ^ tidur." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan perjalanan" 
(56), Bab: Berjaga dalam peperangan di 
jalan Allah (70)) 

HADITS KE- 1561 

> „ - - *•+ ,i » . 

Co 13 U :JV5 «4JL£> 4JL)\ gf C-Jji- -\0*H 

x>u» x to Hsrj &\ gp)l 

Ali m berkata, "Aku tidak pernah melihat 
Nabi memberikan jaminan tebusan kepada 
seseorang, selain Sa'ad. Aku mendengar 
beliau bersabda kepada Sa'ad, 'Panahlahl 
Demi ayah dan ibuku tebusannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan perjalanan" 
(56), Bab: Tameng, siapa yang menggunakan 
temannya sebagai tameng (80)) 

Penjelasan 

: Fi'il mudhari’ dari kata l\li ketika 
seseorang bilang pada orang lain 2\m di», 
(aku menjadi tebusan bagimu). 

Jij y* 2\li : Ibnu Az-Zamalkani menjelaskan, 
yang benar, kata tafdiyah seperti ini dinukil 


dari kebiasaan tutur kata Arab dan menjadi 
pertanda keridaan, seakan beliau berkata, 
“Melemparlah, semoga engkau mendapat 
rida.” 


HADITS KE-1562 
4X11 Jo» gpJl ^ :jlS x *1 j 

fji x>ji\ tfhj 

^Jl JSLai 15 :j iSjUJI 

A», i-iL. v_»u \0 :( Xy 

Sa'ad bin Abi Waqash berkata, "Nabi telah 
menyebut kedua orang tuanya untukku ketika 
perang Uhud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi sg§" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Sa'ad bin Abi Wagash Az Zuhry (15)) 


KEUTAMAAN THALHAH 
DAN ZUBAIR m 

HADITS KE-1563 

: Jll <5Uifr Q\ X > -)oir 

AUl 1^*0 gpJl ^ 

Jj\I jjJI cUi 

\*4Z)X > (JjUrtJ <jLUj 

<«!& 4jll ulwel JSUii i— >b5” 15 r j <>^>l) 

(d)l . Jjj jSi t-Aj M IjJL .j 

Hadits Thalhah dan Sa'ad diriwayatkan dari 
Abu Utsman, ia berkata, "Tidak ada orang 
yang tinggal bersama Nabi jgg dalam salah 
satu peperangannya selain Thalhah bin 
Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqash." 


985 



(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi 0' (62), Bab: Tentang Thalhah 
bin Ubaidillah (14)) 

Penjelasan--- 

je : Keduanya menceritakan hal itu 
kepadaku. 


HADITS KE-1564 
j 15 : j\5 iAJ£- 43)1 febj lIo 

J&i {y* :plUj ^ 

jk d*k & S P & :j53i» S& 

aJlc 4jji ^i)i jiil ui ju .^5 ji 

jSJm ^ 

J-ai *-* *•»->-') 

(^ 

Dabir bin Abdillah a» berkata, Nabi sg 
bersabda, "Siapakah yang sanggup 
memberikan informasi kepadaku tentang 
keadaan musuh dalam perang Ahzab?" 
Az-Zubair berkata, "Aku." Kemudian beliau 
bersabda lagi, "Siapakah yang sanggup 
memberikan informasi kepadaku tentang 
musuh kepadaku?" Az-Zubair berkata 
lagi, "Aku." Maka, Nabi bersabda, 
"Sesungguhnya setiap Nabi memiliki pembela 
yang setia, dan pembela setiaku adalah Az- 
Zubair." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan perjalanan” 
(56), Bab: Keutamaan mengintai musuh (40)) 

Penjelasan- 

f$\ j &; : Bani Quraizhah. 

: Pembela, pendapat lain mengartikan 
orang dekat. Makna pembela seperti kaum 


hawari sahabat Isa putra Maryam, yaitu 
orang-orang tulus dan para pembelanya. 


HADITS KE-1565 

tjojpl ,ji 43)1 xs- & jojll 

JUcj & cJl*i :Jl3 

Jp jOJpU UI 1513 C^ials pLllll 3. ‘4*Ju«/ 
UI5 USU jl jl uiUs£ <a^J5 

Ji j\ :JI5 tcUirJtf- U :cJJ 

433 1 :jJIS jdju :cJi U 

jjIjUs ZlLjS O G : Jli jLLUj 

43)1 Jj-j ^ c-ju>j Uld (cJsJdajll 
(*j^lj £-)l h)Ia5 : JLa3 43)1 

*-)x- •<&) ,J~5> ,_gJl JJLai v r >US' V : j 

(f'j*)' vb ' r ’x*-V 

Abdullah bin Zubair m berkata, "Ketika 
perang Ahzab berkecamuk, aku dan Umar 
bin Abu Salamah ditugaskan untuk berada 
dekat dengan kaum wanita. Ketika itu, aku 
melihat Zubair berada di atas kudanya bolak- 
balik menuju Bani Ouraizhah dua atau tiga 
kali. Setelah kembali aku bertanya, 'Wahai 
ayahku, aku melihatmu berbolak-balik.' Dia 
bertanya, 'Apakah benar kamu melihatku, 
wahai anakku?' Aku jawab, 'Ya benar.' Dia 
berkata, 'Sebab, sebelumnya Rasulullah 
bersabda, 'Siapa yang dapat mendatangi 
Bani Ouraizhah lalu membawa kabar mereka 
kepadaku?' Maka aku berangkat dan 
tatkala aku kembali, aku dapati Rasulullah 
menyertakan kedua orang tua beliau 
sebagai tebusan bagiku melalui sabdanya, 
Tebusanmu adalah ayah dan ibuku.'" 



(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 

Sahabat Nabi m" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Zubair bin Awwam (13). 

Penjelasan 

ylji-Sl \y . : Kala kaum Quraisy dan para sekutu 
mengepung kaum muslimin di Madinah 
dan parit besar dibuat untuk menghadapi 
serangan ini. 

elilJI g : Maksudnya istri-istri Nabi 
i : Datang dan pergi. 

j&y *llc. Jil 4)1 Sy-j 4 g* ■ Rasulullah || 
menyatukan kedua orang tua beliau untukku 
dalam pembebasan (maksudnya Rasulullah 
jg; mengatakan, “Ayah dan ibuku menjadi 
tebusan bagimu,”) untuk mengagungkan 
dan meninggikan kedudukanku, karena 
seseorang hanya mengorbankan nyawa demi 
orang yang ia agungkan. 


KEUTAMAAN ABU UBAIDAH BIN AL- 
JARRAH m 

HADITS KE-1566 

AUl iji 

(Ua^I Jl : «aLay 4*L& 4A)i 

gjJS-l eJLlfr Jjl 

<1)1 JjUai i_jbS" "VT : j iSjUyJl A^i-l) 

(«C <1)1 j, »Juj& t_JL* «_jU t\ :jjLy <JiP 

Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $jjj bersabda, "Setiap umat memiliki 
orang kepercayaan dan orang kepercayaan 
kita, wahai sekalian umat, adalah Abu 
Ubaidah bin AlOarrah." 


(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Para 
Sahabat Nabi sm“ (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abu Ubaidah bin Jarrah (21 )) 

Penjelasan 

SJ : Orang terpercaya dan diridai. 

\&\ : Al-Qadhi Iyadh menyatakan, beri’rab 
ro/fl’ sebagai nida' (panggilan). Menurut i’rab 
yang lebih fasih, seharusnya nashab sebagai 
keistimewaan. Sibawaih menuturkan: 

\i£\ UJ 'j&.\ $\. Imam An-Nawawi 
menuturkan, ulama menyatakan, amanat 
adalah hak bersama antara Abu Ubidah bin 
Jarrah dan para sahabat lain, hanya saja 
Nabi jjg mengkhususkan sebagian di antara 
mereka dengan sifat-sifat dominan yang 
mereka miliki. 


HADITS KE-1567 
jli :j\3 -)o"W 

(Jju «5**^ pS/j aIIc- ftil 

U*fi tjjtj <|L^suJl& 

aLi <S?j SJulfr Vlt SJui 

<-ifr <1)1 JjLaj i_jhS" 'K :j 

oJu^c- (J|i i— <_ jU f) :pJuy 

Hudzaifah s®> mengisahkan, "Nabi ^ 
pernah berkata kepada penduduk Najran 5 , 
'Sungguh aku pasti akan mengutus -kepada 
kalian- seorang kepercayaan yang benar- 
benar tepercaya/ Beliau lantas menyanjung 
shahabat-shahabat beliau kemudian 
mengutus Abu Ubaidah «s." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 
Sahabat Nabi (62), Bab: Akhlak-akhlak 

terpuji Abu Ubaidah bin Jarrah m (21)) 


5 Sebuah daerah di Negara Yaman. 


987 



Penjelasan 

b\£- : Sebuah kawasan di Yaman, mereka 

adalah Aqib, Sayyid, dan lainnya kala datang 
menemui Nabi jgg sebagai utusan pada tahun 
9 Hijriyah. 

o«> jS- : Di dalam kata-kata ini terdapat taukid 
(penegasan), sementara untuk idhafah-nya 
adalah seperti berikut: 

,Jt pjlc o» artinya sesungguhnya 

Zaid benar-benar seorang alim, maksudnya 
seorang alim yang ilmunya benar-benar 
mencapai puncak tanpa menyisakan suatu 
keluhuran pun yang bisa ia raih. 

Jyili : Para shahabat ingin 

menginginkan tugas yang akan diberikan 
Nabi demi meraih sifat amanah. 


KEUTAMAAN HASAN DAN HUSAIN 

HADITS KE-1568 

‘AJL& 4I1I -\ 0 "\A 

ajuU? 

1 *)lj ^rti^sU 

jtj) : JUi (Art^ll CmJ gtub (a pl?td (Jj 

A->*t x L) ‘Ujb rt i 4rtMOj>cd 

(4l>3j pbiS du uu ^1 (bl^w 

Arti; ^4 Artrt ^ l :Jl5j 

(ot^\ a/iU v L i' n **.>!) 

Abu Hurairah Ad-Dausi m berkata, "Nabi 
keluar pada waktu siang hari dan beliau tidak 
berbicara kepadaku dan aku pun juga tidak 
berbicara kepada beliau hingga sampai di 
pasar Bani Qainuqa/ Setelah keluar dari 


pasar, beliau duduk di halaman rumah 
Fathimah lalu bersabda, 'Mana anak kecil itu? 
Mana anak kecil itu? (maksudnya Hasan bin 
Ali))' Rupanya Fathimah yang menahan anak 
kecil itu karena suatu keperluan. Seingatku 
Fathimah memasangkan ikat leher yang 
sering dipakainya atau memandikannya, lalu 
beliau datang dengan tergesa hingga beliau 
bentangkan tangannya untuk memeluk 
dan menciumnya, lalu beliau berdoa, 'Ya 
Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang 
mencintainya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Bell' (34), Bab: 
Tentang Pasar (49)) 

Penjelasan 

: Nisbat kepada Dus, salah satu kabilah 
dariAzd. 

Jl j* liUS : Sebagian siang. 

Lyt c4? s UL : FincT adalah tempat lapang di 

depan rumah (halaman rumah). 

p.\ : Kata tunjuk untuk tempat jauh, kata ini 

z/jara/yang tidak ditanwin. 

jd : Artinya anak kecil menurut dialek 

Tamim, perkiraannya demikian; apakah di 

sana ada kamu, hai anak kecil. Al-Harawi 

menyatakan, "Demikian pendapat Hasan." 

Ketika seseorang mengatakan, "Ya lakaT 

maksudnya hai anak kecil! 

iLSiJ : Fathimah menahan Hasan untuk 

buru-buru keluar menemui Nabi s§£. 

tak- : An-Nawawi menjelaskan, sakhaba 

adalah kalung terbuat dari cengkeh, kasturi, 

kayu wangi dan semacamnya dengan 

campuran sejumlah minyak wangi, dibuat 

dalam bentuk tasbih dan dikalungkan di 

leher anak lelaki maupun anak perempuan. 

liiS : bersegera. 


988 



HADITS KE-1569 

C-jJ 3 :<J13 <0)1 £ 13^11 lio-ki- -\ol«\ 

jf «jjuj 4JJ1 ^1)1 

a!»-U a!>1 31 j^JJI :J \yu 

<Ui <— >l»vo\ JjUaj i_jhS" lf : j a>^>1) 

(U4I& 4k)l (_S^J ,jw)-lj ( j — i-\ cjL tt IpjLy 

Al-Bara' a$s berkata, "Aku melihat Nabi 
menggendong Al-Hasan di atas bahunya, 
lalu bersabda, 'Ya Allah, sungguh aku 
mencintainya maka cintailah dia.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 
Sahabat Nabi ^§" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Al-Hasan dan Al-Husain (22)) 

Penjelasan - 

<jjlc y : di antara dua pundak dan leher. 


KEUTAMAAN ZAID BIN HARITSAH 
DAN USAMAH BIN ZAID W 

HADITS KE- 1570 

& 5' ^ {£ 4&1 -\©V» 

AlJl 4J)1 

oi^jl Jy tj*- (yi *ij Sll ijS>X 3 lis* U 

(4JJI JJJZ ialil y> 

i->L t »jj— TT adi 1o :j lSjIwJI 

(j^UM 

Abdullah bin Umar m meriwayatkan bahwa 
Zaid bin Haritsah, mantan budak Rasulullah 
itu, dahulu biasa kami panggil dengan 
nama Zaid bin Muhammad. Sampai turun 


ayat (yang artinya), "Panggillah mereka 
dengan putra ayah kandungnya. Itu lebih adil 
di sisi Allah." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: Al 
Ahzab (33), Bab: Panggilah mereka dengan 
nama-nama bapak mereka (2)) 

— Penjelasan 

Imam An-Nawawi menuturkan, ulama 
menyatakan, Nabi jg mengangkat Zaid 
sebagai anak dan memanggil dengan 
panggilan anak. Orang Arab biasa melakukan 
hal ini, seseorang mengadopsi maula- nya 
atau orang lain sehingga menjadi anaknya, 
mewarisi dan menghubungkan nasab 
kepadanya hingga ayat ini turun. Setelah 
itu masing-masing dari mereka kembali 
kepada nasab sebenarnya, kecuali orang 
yang nasabnya tidak diketahui. Ia dikaitkan 
kepada maula-maula- nya, seperti disebut 
dalam firman Allah ess, “Dan jika kamu 
tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 
maka (panggilah mereka sebagai) saudara- 
saudaramu seagama dan maula-maulamu.” 
(Al-Ahzab: 5) 


HADITS KE-1571 

<iJu : jlS ^ 4jj| ys- do j » -\©VN 

AjoCfi tliso jj Sij aJl& 4jJl 


6 Imam Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan, Nabi g; 
mengambil Zaid sebagai anak angkat dan memanggilnya 
sebagai anak beliau. Orang-orang Arab juga berbuat hal 
yang sama, mereka mengambil pelayan atau selainnya 
sebagai anak angkat yang mewarisi dan bemasab 
kepadanya, sampai turun ayat, Panggillah mereka (anak- 
anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak 
mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Sejak saat 
itu nasab semua orang kembali ke asalnya, kecuali orang 
yang tidak memiliki nasab yang jelas, ia dinasabkan 
pada tuannya. Sebagaimana firman Allah, dan jika 
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka 
(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama 
dan maula-maulamu (seorang hamba sahaya yang sudah 
dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak 
angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil 
maula Huzaifah. 


989 



tsr*\ J 1 " 0*^ 55 

lii aJ^UI ^ IjUfo 5^ :fiij aIIc- #11 
b\ f55 *j*3 5f ^ i 5>*^ 

4l u^ 1 £*$ o4 $ o!5 «5^ ifei j£ 

eJJU ^ I^p-I jj lii 5i5 
aJlc- &\ j^dl <_A»w»l JjUai obS* 1? (jjLkJl <j>-p-t) 
(*Sjl>- #' -H) vb 'Y ; j^-y 

Abdullah bin Umar m berkata, "Nabi ^ 
mengutus satu pasukan dan mengangkat 
Usamah bin Zaid sebagai pemimpin mereka. 
Lalu sebagian orang ada yang mencela 
kepemimpinannya, maka beliau bersabda, 
"Kalian mencela kepemimpinannya? 
Sungguh sebelum ini kalian pernah pula 
mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, 
sungguh ia patut memegang kepemimpinan, 
la adalah manusia yang paling aku cintai dan 
dia (Usamah) adalah manusia yang paling 
aku cintai setelah (ayah)nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi jg" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Zaid bin Haritsah (1 7)) 

Penjelasan--- 

&u : Ke wilayah Romawi tempat Zaid 
bin Haritsah, Ayah Usamah, terbunuh. 
Inilah pasukan yang diperintahkan Nabi 
M untuk dipersiapkan saat beliau tengah 
sakit yang menyebabkan meninggal 
dunia, lalu sepeninggal beliau pasukan ini 
diberangkatkan Abu Bakar. 

iji Sa^ XZj jJjUj 

: Celaan kalian saat ini terhadap 
kepemimpinan Usamah, membuat aku 
harus memberitahukan kepada kalian bahwa 
sikap kalian seperti itu termasuk kebiasaan 
jahiliyah, termasuk celaan kalian terhadap 
ayah Usamah sebelumnya, sama seperti 


yang Allah sebut dalam firman-Nya, “ Jika ia 
mencuri, maka sesungguhnya, telah pernah 
mencuri pula saudaranya sebelum itu.” 
(Ytisuf: 77) At-Turabasytimenjelaskan, adanya 
sejumlah sahabat mencela kepemimpinan 
Usamah dan ayahnya, karena keduanya 
termasuk maula, dan orang Arab tidak 
menyetujui jika maula menjadi pemimpin, 
mereka merasa tinggi hati untuk mengikuti 
kepemimpinan maula secara sepenuhnya. 
Setelah Allah 'm menyampaikan Islam, 
mengangkat derajat orang yang menurut 
pandangan orang Arab tidak punya 
derajat karena senioritas, hijrah, ilmu, dan 
ketakwaan, hak-hak mereka diketahui oleh 
siapapun yang taat beragama. Sementara 
mereka yang masih memegang tradisi dan 
gila kekuasaan dari kalangan badui dan para 
pemimpin kabilah, di dada mereka masih 
ada sesuatu yang mengganjal, khususnya 
orang-orang munafik. Nabi mengutus 
Zaid sebagai panglima sejumlah pasukan, 
dan pasukan paling besar yang ia pimpin 
adalah pasukan Mu'tah. Di bawah panji Zaid, 
sejumlah tokoh sahabat ikut berperang. Zaid 
patut mendapatkan kehormatan ini karena 
senioritas, keutamaan, dan kedekatannya 
dengan Rasulullah jg Selanjutnya beliau 
sakit, Rasulullah ^ menunjuk Usamah bin 
Zaid untuk memimpin sekelompok pasukan 
dimana di sana terdapat para sahabat yang 
dituakan dan dimuliakan. Seakan persiapan 
pasukan ini untuk membuka jalan bagi 
pemimpin sepeninggal beliau, agar tak 
seorang pun membangkang pada pemimpin, 
dan agar mereka semua tahu bahwa seluruh 
adat jahiliyah tidak jelas jalan dan rambu- 
rambunya. 

: Layak menjadi pemimpin. 


990 



KEUTAMAAN ABDULLAH BIN JA’FAR m 

HADITS KE-1572 

tji &\ Coo^- -\©Vf 
U;Jl> 31 4JLJ\ (S?j j* **? 

Colj UI A^Lfc 4Jkll 4JJl (J y*>j 

(iiS^SJ Uu^O jLaj : jll 

JLSsJ <_»U jlji-l i_jtT OT :j 4a-^-t) 

(n>Ji 

Hadits Abdullah bin Da'far ssz Ibnu Zubair 
as berkata kepada Ibnu Ha'far m, "Apakah 
kamu ingat tentang perjumpaan kita, yaitu 
Rasulullah jg, aku, kamu, dan Ibnu Abbas?" 
Ibnu Ja'far berkata, "Ya, lalu beliau mengajak 
kami naik kendaraan dan meninggalkanmu." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan perjalanan" 
(56), Bab: Menyambut kedatangan pasukan 
perang (196)) 

KEUTAMAAN KHAD1JAH 

HADITS KE-1573 

Cou mm «UC- *}& Coai’ -^©YY 

aJl& 4JJI 

LjjL «^1 ja£; 

cJU i\j V Vj to :»uVl ^ v : j <£>UJl <*■>!) 

(ilUk^l^lOlpLr'W 

Ali m berkata, "Aku mendengar Nabi 
bersabda, 'Sebaik-baik wanita di dunia 
dalam masanya adalah Maryam binti Imran 
dan sebaik-baik wanita dalam masanya 
adalah Khadijah %§ .'" 


(HR. Bukhari, Kitab : " Para Nabi' (60), Bab: Dan 
apabila malaikat berkata, wahai Maryam 
sesungguhnya Allah telah memilihmu (45)) 

Penjelasan - 

l£LLi jJ. : Wanita terbaik di dunia pada 
masanya. 

UjUj : Wanita terbaik umat ini. 


HADITS KE-1574 

jls : jlS «iit 4JJl Co o» — 'ioVI 

jjT 4)3) 4JJl 

\kJa\ Lj h\ £ ul)i 5. j^=J flj 

Jp aC|^p J-ia3 513 

j5\5 Jp oj^JI JomS* jLlaJl 

:JUj 4Jl Jji v4 rt :»USa L-.tr V :j cSjUJl ^>t) 
(l^uT Ji* -*i»t 

Abu Musa m berkata, Rasulullah % 
bersabda, "Manusia yang sempurna dan 
kalangan laki-laki banyak, tapi tidak ada 
manusia yang sempurna dari kalangan 
wanita kecuali Asiyah, istrinya Fir'aun dan 
Maryam binti Imran. Adapun kelebihan 
Aisyah atas wanita-wanita lain adalah 
bagaikan kelebihan tsarid (roti daging dan 
berkuah) dari makanan lainnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Allah memberikan 
contoh kepada orang-orang yang beriman" 
(32)) 

Penjelasan - - 

: Ada yang menyatakan, 
Aisyah diumpamakan seperti roti kuah karena 
inilahmakananterbaikorangArab.disamping 


991 



makanan ini lebih mengenyangkan. Pendapat 
lain menyatakan; mereka mengartikan tsarid 
sebagai roti kuah yang berisi daging. Salah 
satu riwayat menyebutkan, “Pemimpin 
makanan adalah daging.” Seakan Aisyah 
melebihi seluruh wanita laksana kelebihan 
daging di atas seluruh makanan. Rahasianya 
adalah roti kuah bercampur daging 
menyatukan unsur makanan, kelezatan, 
kekuatan, mudah dimakan, tidak susah 
dikunyah, dan cepat melewati tenggorokan. 
Aisyah diumpamakan seperti jenis makanan 
ini untuk memberitahukan bahwa selain 
Aisyah memiliki fisik dan akhlak bik, ia juga 
memiliki keindahan tutur kata, fasih, watak 
yang baik, ketenangan dalam pendapat, 
kekuatan akal, dan dicintai suami. Aisyah 
cocok untuk dinikahi, diajak berbicara, 
berteman, dan didengar kata-katanya. 
Adanya Aisyah memahami banyak hal dari 
Nabi % yang tidak difahami para wanita, 
dan meriwayatkan banyak hadits-hadits 
Nabi yang tidak diriwayatkan kaum lelaki, 
ini sudah cukup menunjukkan keutamaan 
Aisyah. Bukti bahwa roti kuah merupakan 
makanan orang Arab yang paling digemari 
adalah kata-kata pujangga berikut; 

Ketika roti dicampur lauk daging 
Itulah amanat Allah yang disebut tsarid 
Demikian dinukil Al-Qasthalani dari Futuhul 
Ghaib. 


HADITS KE- 1575 

Jl :JvS tiic. &\ -\oVo 

jj^j ^ = jlH *fkj 4&1 
j\ £lSl <ui *UI ci! j 3 

VjSll diisi & bll L\y» jl 


£A ili-1 l£>j 

1 - ArtJ 

t* rjLoiSll c. Jl'.» i— >bS* 

Abu Hurairah m berkata, "Malaikat Jibril 
mendatangi Nabi lalu berkata, 'Wahai 
Rasulullah, ini Khadijah datang membawa 
bejana berisi lauk pauk atau makanan atau 
minuman. Bila nanti ia telah menjumpaimu, 
sampaikan salam dari Rabb-Nya dan dariku 
dan berilah kabar gembira kepadanya 
dengan rumah di surga yang terbuat dari 
bambu mutiara yang di dalamnya tidak ada 
suara hiruk-pikuk dan kelelahan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat" (63), Bab: Pernikahan 
Nabi ^ dengan Khadijah dan keutamaannya 
(20)) 

Penjelasan- 

<__*» c4$ : Maksudnya rumah mutiara 

cekung seperti istana tinggi. Pendapat lain 
menyatakan; rumah emas dengan rangkaian 
permata. Para ahli bahasa menjelaskan, 
rumah cekung dari mutiara adalah 
rumah yang bagian dalamnya berbentuk 
memanjang. Apapun yang di bagian 
dalamnya kosong disebut qashab. 
iiJJI : Suara gaduh dan keras. 
u-iSlt : Letih dan lelah. 


HADITS KE- 1576 

» jjl 4)1 ->ovt 

Ifr 4)1 (S?J Jjl £)1 J» 4)1 -U*J cJS : jll 
f" : jll pSjj 4)1 ^ill JjiS 

CJa i A*i ^ < waI -ja Cmu 


992 



gjJ' 0y_>j t' <-j\£ y? : j JijUiJt As*ji- 1) 

(IjJuijj Jj- |Jl«) aJlc- jjjl 

Ismail berkata, "Aku berkata kepada Abdullah 
bin Abi Aufa m, 'Nabi gg memberikan kabar 
gembira kepada Khadijah m dengan rumah 
yang terbuat dari bambu mutiara yang di 
dalamnya tidak ada suara hiruk-pikuk dan 
kelelahan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai" (63), Bab: Pernikahan 
Nabi dengan Khadijah dan keutamaannya 
(20)) 

HADITS KE-1577 

ai4jpo>U:cJ\J ^ 

jp Cijt U tjjuy aJs. 4JJI j-tf j* 

AjJp 4jil ^i)l $ (Jy fej j lij 

p Slljl U5jj ja£= 4 jfcj 

oJii UjJi ^ p wUafrl 

\ f&\ d5)l jfeu fl «fl? : j 

jJj (Coi^ cco^ 

<— >Vj r* rjLaiSll voU« i_jUS” W :(3 tSjUJl 

(l+Liaij Ajtft 4)1! ^£> 

Aisyah m berkata, "Tidaklah aku cemburu 
kepada salah seorang dari istri-istri Nabi 
Sg sebagaimana kecemburuanku terhadap 
Khadijah. Padahal aku belum pernah 
melihatnya. Akan tetapi, ini karena beliau 
sering sekali menyebut-nyebutnya (memuji 
dan menyanjungnya)) Beliau pernah 
menyembelih kambing, memotong-motong 
bagian-bagian daging kambing tersebut, 
lantas beliau kirimkan daging kambing itu 
kepada teman-teman Khadijah. Suatu ketika 


aku pernah berkata kepada beliau, 'Seperti 
tidak ada wanita selain Khadijah di dunia ini/ 
Maka beliau menjawab, 'Khadijah itu begini 
dan begini dan dari dialah aku mempunyai 
anak 7 ."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai " (63), Bab: Pernikahan 
Nabi dengan Khadijah dan keutamaannya 
( 20 )) 

Penjelasan 

: Diulang sebanyak dua kali namun 
tidak dimaksudkan untuk menyebut 
sebanyak dua kali. Maksudnya, setiap 
pengulangan menyebutkan sejumlah sifat- 
sifat baik yang menunjukkan keutamaan 
Khadijah. Ini seperti firman Allah ess , " Dan 
adapun dinding rumah itu adalah milik dua 
anak yatim di kota itu, yang di bawahnya 
tersimpan harta bagi mereka berdua, dan 
ayahnya seorang yang saleh. n (Al-Kahfi: 82) 
Dalam ayat ini tidak disebutkan kaitannya 
bertujuan untuk memperbesar manfaat 
kesalehan orang tua bagi anak. 
jSj 4 : Ibnu Hajar menjelaskan dalam 

Al-Fath; seluruh anak Nabi Sg berasal dari 
Khadijah, kecuali Ibrahim, karena Ibrahim 
berasal dari budak wanita milik beliau, 
Maria. Disepakati, di antara anak Nabi Sg 
dari Khadijah adalah Qasim, dan dengan 
nama Qasim inilah beliau dipanggil dengan 
kuniah Abu Qasim. Qasim meninggal dunia 
saat masih kecil sebelum kenabian, atau 
setelahnya. Putri beliau ada empat; Zainab, 


7 Disebutkan dalam kitab Fathul B Ari, 'Semua anak laki-laki 
Nabi jg berasal dari Khadijah, kecuali anak beliau yang 
bernama Ibrahim, ia berasal dari Mariyah. Dan para ulama 
bersepakat bahwa di antara yang laki-laki beliau yang 
berasal dari Khadijah adalah Al-Qasim, dan beliau diberi 
julukan (kunyah) dengannya; Abui Qasim. la meninggal 
saat masih kecil, sebelum beliau diutus menjadi Rasul 
atau sesudahnya. Sedang anak perempuan beliau ada 
empat; Zaenab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan terakhir, 
Fatnimah. Anak beliau yang bernama Abdullah lahir 
setelah beliau diangkat menjadi Rasul, la dijuluki Ath- 
Thihir dan Ath-Thayyib (orang yang suci dan baik). Para 
ulama juga bersepakat bahwa anak-anak beliau yang laki- 
laki meninggal dunia saat mereka masih kecil. 


993 



Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah. 
Putra beliau, Abdullah, lahir setelah kenabian. 
Abdullah ini disebut Thahir dan Thayyib. 
Pendapat lain menyatakan, Thahir dan 
Thayyib adalah dua bersaudara. Disepakati, 
seluruh anak lelaki Nabi jg§ meninggal dunia 
saat masih kecil. 


HADITS KE-1578 

SJli cJd&uit :cJ\S -\&VA 

AUl 4JJl Co-I 

i_5 jXi ^JL aJlC- 
lyu’_£ jJ Xa :cJuLs 0^x3 :cJ\I £J\jb jLgDI : JIa3 
cSlit «jojJjl Vcjf" j5Utfr 

VJji» 41)1 (ilJjol J3 « jAjJl ££ 

gjjj t* :jLaiSl W :j <£,UJl A^yi.1) 

h£*±- |J-y aJlc- <ill J-o 

Aisyah & berkata, "Halah binti Khuwalid 8 , 
saudara perempuan Khadijah <g* meminta 
izin Rasulullah sgjj, lalu beliau teringat cara 
Khadijah meminta izin. Beliau tertegun 
sejenak namun segera berujar, 'Ya Allah, ini 
Halah.'" Aisyah melanjutkan, "Aku menjadi 
cemburu karenanya lalu aku katakan, 'Kamu 
mengingat terus si tua lemah dan yang kedua 
rahangnya telah merah (sindiran untuk orang 
yang sudah tua) dari CJuraisy itu. Dia telah 
lama mati. Padahal, Allah telah memberimu 
ganti dengan yang lebih baik darinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat " (63), Bab: Pernikahan 
Nabi H dengan Khadijah dan keutamaannya 
(20)) 


8 Istri Rabi' bin Abdil Uzza bin Abdi Syams. Suami Abui Ash 
bin Rabi', suami Zaenab binti Nabi jg. 


Penjelasan 

<LL iJtf : Istri Rabi’ bin Abdul Uzza bin 
Abdu Syams, ayah Abu Ash bin Rabi’, suami 
Zainab binti Nabi jgg. 

5114-' OyS : Yaitu cara Khadij ah meminta 
izin, karena suaranya mirip dengan suara 
saudarinya, membuat Nabi teringat pada 
Khadijah. 

: Takut. 

: Ya Allah! jadikanlah dia. 

U cJlIS : Ada apa. 

oiSilJ» i\ rjf- : Muannats kata 'j£> adapun 
jlSJl adalah sisi mulut, disebut yoiiJi 
karena gigi-giginya rontok karena faktor usia, 
sehingga yang tersisa di sisi mulut hanya 
merahnya gusi, tidak ada gigi lagi. 


KEUTAMAAN AISYAH ^ 

HADITS KE-1579 

aJIp &\ ^ 5' 'H l&te 

dil v5jl jlS jJuuj 

ll t<33\y>\ oX/b :Jj \jA»j < jij>- J* 43jCa 
XL& £A IjJb db :Jj3l3 tCol (£ lili 

A-ialj 4&1 

«-A> tl SjUaiYl "W’ f»-^>-l) 

(i^jjdl j aJlSIc jJl ^ aJic- 4JJl J-o 

Hadits Aisyah « 3 , Nabi sg bersabda 
kepadanya, "Aku melihat kamu dalam mimpi 
sebanyak dua kali. Aku melihat kamu dalam 
balutan sutra dan ada orang yang berkata, 
'Ini adalah istrimu, singkaplah ia.' Ternyata 
wanita itu adalah kamu. Maka aku katakan, 
'Jika ini datangnya dari Allah maka Dia pasti 
akan menetapkannya .'" 


994 



(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang AnshaT' (63), Bab: Pernikahan 
Nabi sjg dengan 'Aisyah dan kedatangannya 
di Madinah (44)) 

Penjelasan 

: Potongan putih dari kain sutera. 

&& jfr* ■£* & «iK 6) : Disebutkan dalam 
Syarhul Misykat, syarat yang beliau sebutkan 
ini berlaku ketika kejadiannya berlaku untuk 
penegasan berlakunya balasan. Ini sama 
seperti perkataan seseorang yang ditindas 
seorang sultan, "Jika aku menjadi sultan, aku 
akan membalasmu,” maksudnya kesultanan 
mengharuskan untuk membalas. 


HADITS KE- 1580 

4&1 J J. jli :cJ\J 11$ -^oA• 

j* ty flA Al 

££ :OsLa 3 «cJli J p aC' CjiT lilj 

bl UI : jlil (iUi yo ^jl 
‘tjp aC ’ bjj t Sl tiijb 

C> ^8 Vjj «Sl :oii 

«LjJI ijjfr oU VA :qKJI tjbi’ "IV *^>.t) 

Aisyah «e berkata, "Rasulullah $5 pernah 
bersabda kepadaku, 'Sungguh aku benar- 
benar tahu saat kamu rida kepadaku dan 
saat kamu marah kepadaku/ Aku bertanya, 
'Dari mana Anda mengetahui hal itu?' Maka 
beliau pun menjawab, 'Jika kamu rida 
terhadapku maka engkau berkata, 'Tidak, 
demi Rabb Muhammad/ Namun, bila kamu 
sedang marah kepadaku, maka kamu 


berkata, 'Tidak. Demi Rabb Ibrahim/ Aku pun 
berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, aku 
hanya meninggalkan namamu /" 9 
(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Cemburu dan kemarahan wanita (108)) 


Penjelasan 

Hadits ini menunjukkan; boleh menjatuhkan 
putusan berdasarkan indikasi-indikasi, 
karena Nabi sH menilai Aisyah marah dan 
tidak marah ketika ia menyebut nama 
beliau atau tidak menyebut nama beliau. 
Ini menunjukkan sempurnanya kecerdasan 
Aisyah. Adanya Aisyah secara khusus 
menyebut Ibrahim bukan nabi- 

nabi lain, karena Nabi ^ adalah orang 
yang paling berhak atas Ibrahim, seperti 
disebutkan dalam Al-Qur’an. Karena merasa 
perlu menjauhi nama beliau -saat marah-, 
Aisyah harus mengganti dengan nama lain 
yang serupa agar tidak keluar dari lingkaran 
cinta secara keseluruhan, U -dit U ^ 
eLJ Mi j**\ : disebutkan dalam Syarhul 
Misyk&t, pembatasan ini sangat lembut 
dalam memberikan jawaban, karena Aisyah 
memberitahukan, ketika ia sangat marah 
hingga tidak bisa mengendalikan diri, 
situasi tersebut tidak serta merta membuat 
Aisyah meninggalkan kesempurnaan cinta 
mendalam secara lahir dan batin yang telah 
menyatu dengan sukmanya. Aisyah tidak 
menyebut namabeliau-ketika marah- semata 


9 Imam Nawawi berkata, "Qadhi lyadh berkata, 'Marahnya 
Aisyah kepada Nabi jg sebagaimana disebutkan dalam 
hadits termasuk kecemburuan yang dimaafkan bagi 
kaum wanita, karena mereka tidak bisa terlepas dari sifat 
cemburu. Sampai-sampai imam Malik dan ulama Madinah 
lain mengatakan bahwa, seorang istri tidak dihukum had 
qadzaf bila ia menuduh suaminya berzina lantaran ia 
cemburu kepadanya. Mereka berhujjah dengan hadits 
yang diriwayatkan dari Nabi $jj yang mengatakan, Wanita 
yang cemburu bahkan tidak bisa membedakan puncak 
bukit dari lerengnya. Kalau bukan karena cemburu, tentu 
Aisyah sudah menanggung dosanya .' Sebab, marah dan 
mengata-ngatai Nabi termasuk salah satu dosa besar. 
Karenanya, ia (Aisyah) mengatakan, 'Yang kukata- 
katai hanya namamu saja/ Ini menunjukkan, hati dan 
cintanya masih seperti semula, tidak ada yang berubah. 
Sebab, cemburu dari seorang wanita hanya muncul dari 
kecintaannya yang amat sangat." 


995 



untuk memberitahukan bahwa ia merasa 
sakit karenanya, seperti kata pujangga; 
Sungguh, aku berpaling darimu, namun ... 
Aku bersumpah bahwa aku mencintaimu 
meski aku berpaling 

Imam An-Nawawi menjelaskan, Al-Qadhi 
Iyadh menjelaskan, amarah Aisyah terhadap 
Nabi semata karena kecemburuan yang 
membuat wanita dimaafkan dari sejumlah 
hukum, karena sifat cemburu tidak bisa 
dilepaskan dari mereka. Bahkan, Malik dan 
ulama Madinah lain menyatakan, menurut 
kami, hukum had tidak diberlakukan kepada 
seorang istri ketika menuduh suaminya 
berzina karena cemburu. Malik berdalil pada 
riwayat dari Nabi jig, beliau bersabda, "Para 
wanita pencemburu tidak bisa membedakan 
bagian atas dan bawah lembah. Andai bukan 
karena itu, tentu Aisyah berada dalam 
kesulitan karenanya (cemburu)," karena 
marah dan meninggalkan Nabi jg merupakan 
dosa besar. Karena itu Aisyah berkata, 
“Yang aku tinggalkan hanya namamu.” Ini 
menunjukkan hati dan cintanya kepada 
Nabi H tetap seperti sedia kala, karena 
kecemburuan dalam diri wanita tidak lain 
disebabkan oleh cinta yang berlebihan. 


Aisyah ® berkata, "Aku pernah bermain 
bersama anak-anak perempuan di dekat Nabi 
gg, dan aku juga mempunyai teman-teman 
yang biasa bermain denganku. Apabila 
Rasulullah masuk, mereka bersembunyi dari 
beliau sehingga beliau memanggil mereka 
supaya bermain bersamaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Mudah 
bergaul (81)) 

Penjelasan 

oUdU : Boneka-boneka yang disebut mainan 
anak-anak perempuan. 

$13s: : Bersembunyi karena malu dan takut 
kepada beliau, kadang mereka masuk ke 
dalam kamar atau semacamnya. 

: Mengutus mereka. 


HADITS KE-1582 


« 2 U j o C)jisjoj\ A £ 5^*4 i 

4i)! 40 1 5' 

(ijjJLl Jjji <_j\j V o\ : j 


HADITS KE-1581 

4^3! :cJ\J -\0A\ 

^ 40! OlJwIU 

m ^9 4i\ 'L&Kyo 

13! 4Jie> 

(o-Ul J! vW A\ vbf YA :j tfjUJl **>!) 


Aisyah tgg meriwayatkan bahwa orang-orang 
memilih barang yang terbaik sebagai hadiah 
dari mereka untuk hari pernikahan Aisyah 
dengan tujuan mengharap rida Rasulullah 3g. 
(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Menerima hadiah (7)) 

Penjelasan 

: Taharri dalam segala hal artinya 
mencari mana yang lebih patut untuk 
dikenakan menurut dugaan kuat, maksudnya 
mana yang paling patut dan layak. Kata ini 
berasal dari perkataan; lif j i? artinya ia 


996 



sepatutnya melakukan ini dan itu, sedangkan 
tsjicJ 6$ artinya fulan memaksudkan ini 
dan itu. Firman Aliah sss ; (llij ubJjIS) yaitu 
menghampiri petunjuk. 

: Mencari. 

: mashdar mimi artinya rida. 


HADITS KE-1583 

4&1 h\ ->«Ar 

6U 3 JLi 5^ (pJLj aJic- 4jji 

JUjJ \j£- UI jjl IjiC- UI ^j| :JJju (4*3 

CUo 3 5& ilA aJ jill 

0 1*3 oJld UbJl*£> olt Ajt j lp 

aI)! £^<4*3 jjjJ 5^ <5^1 

Sfy**J 5^ **!> 513 

J-» uV Ar :g!jUil tl : J <#>M *S->0 

(aSijj |Jl-j Ajlfr 4ttt 

Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah 

2 g ketika sakit yang menyebabkan wafatnya, 
beliau bertanya, "Besok aku di mana, besok 
aku di mana?" Beliau menginginkan rumah 
Aisyah. Maka istri-istri beliau yang lainnya 
mengizinkan beliau untuk tinggal di rumah 
yang beliau kehendaki. Akhirnya, Rasulullah 
tinggal di rumah Aisyah hingga beliau wafat 
di sisinya. Aisyah berkata, "Beliau meninggal 
bertepatan dengan giliran beliau di rumahku. 
Allah mencabut nyawanya sedangkan pada 
waktu itu kepala beliau berada di antara 
dada dan leherku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Sakit Nabi $5 dan wafatnya (83)) 


Penjelasan 

(jjl : Bagian dada atas, tempat kalung. 

: Paru-paru. Pendapat lain mengartikan; 
sahar adalah organ yang melekat di 
tenggorokan di atas perut. 


HADITS K.E-1584 

^0 Ijjil «AjLilc- -\oAl 

(jl jJ*3 4i)l Oou<?Jj aAC’ 4Ui 

tp'j'j j#ll : j t yi ’($> 3J Jjii jij 

ti*® i J*j* M v-jIiS" ’U rj cSjUtJI 

(-clijj jJu *j *Jlc- Jil 

Hadits Aisyah ®. la mendengar Rasulullah 
5^5 bersabda sebelum beliau wafat di 
pangkuan Aisyah dan ia pun mendengar 
beliau mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah 
aku, berikanlah rahmat kepadaku dan 
pertemukanlah aku dengan kekasihku ." 10 
(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangarf' (64), Bab: 
Sakit Nabi $jj dan wafatnya (83)) 

Penjelasan 

&ij)l : Golongan tertinggi. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, menurut jumhur, yang 
dimaksud golongan tertinggi adalah para 
nabi yang menempati ‘illiyyun teratas. Kata 
rafiq bisa disebut untuk tunggal maupun 
jamak. Allah & berfirman; (lilij tilJy jli-j) 
"Dan mereka itulah teman yang sebaik- 
baiknya.” (An-NisS': 69) 


10 Imam Nawawi berkata, 'jumhur berpendapat bahwa 
maksud kata ar-raftq adalah para Nabi yang berada di 
puncak 'ittiyytn. 


997 



HADITS KE-1585 


&\ :cJ\I ^ ->©A0 

i3»5tl3 Colll c£>j& J» ^5 oj£j St 

«5^ IX i^Lwj A*ifr AJdl 
4&I j**il ^) : Jjjb ‘4J» Ajj^lj <A-i oU 
jO- AjI ciilaj Aj^I (^IJlc- 

J~° J»j* vV Ar rtSjUlI ^j\£ ’U :J lSjUJI A^a-t) 
(Ajlijj pLy «JlC Ajllt 

Aisyah <g§ berkata, "Aku pernah mendengar 
bahwa seorang Nabi tidak akan meninggal 
hingga ia disuruh memilih antara dunia dan 
akhirat”. Kemudian ketika Nabi ^ sakit yang 
menyebabkan wafatnya, aku mendengar 
beliau menuturkan dengan terputus-putus, 
beliau bersabda, 'Bersama orang-orang 
yang telah Allah beri nikmat kepada mereka/ 
Aisyah berkata, 'Aku mengira pada waktu 
itulah beliau diberi pilihan." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Sakit Nabi ji dan wafatnya (83)) 

Penjelasan 

l>^!5 tijS\ : Antara tetap hidup di dunia 
atau meninggalkan dunia menuju akhirat. 

% : Keras dan kasar yang mengenai rongga 
pernafasan sehingga suara terasa berat. 


HADITS KJE-1586 

Aii\ J ’jLj $ :cJlS Liilc -NoAl 

(d Ail : jAj 4*1& aI)1 

& ^ (Sf (ijj JalSj 

1 1 Artinya, disuruh memilih antara kedudukan di dunia atau 
pindah ke alam akhirat 


jjfr <j2i*aJI tj<2l r*j Ul3 'j&: jl 

Ja*J» «jlll lili aIIc- ^£. 

jjp'j/l Cj. P 6^ t-i jua 

5^ Ajb^>- Aji cJjjii \jjj\St s lil :cJu3 

? - ,-i S,-* 

jAj UjjjA 

ov *t> Ar :«^Uil 11 :<j cSjUJI «*->!) 

pLy aJjC. Ajill 

Aisyah & berkata, "Rasulullah ^ bersabda 
ketika beliau masih sehat, 'Tidaklah 
seorang Nabi diambil nyawanya sehingga 
diperlihatkan terlebih dahulu tempatnya 
di surga. Lalu ia disuruh memilih/ Tatkala 
menjelang wafat, sedangkan pada saat 
itu kepala beliau berada di paha Aisyah, 
beliau pingsan. Setelah beliau sadar, beliau 
mengalihkan pandangannya ke atap rumah 
kemudian bersabda, 'Ya Allah, sekarang 
aku memilih kekasihku yang tertinggi/ Aku 
berkata, 'Kalau begitu beliau tidak akan 
bersama kita. Maka aku pun mengerti bahwa 
ucapannya itu adalah perkataan yang pernah 
beliau sampaikan kepada kami ketika beliau 
masih sehat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Sakit Nabi gjj dan wafatnya (83)) 

- Penjelasan 

: Diserahi urusan atau salam perpisahan 
disampaikan kepada beliau. 

Jail : Sakit. 

: Terangkat. 


HADITS KE-1587 

4&1 j-i *giJl 51 H -^AV 

AjUi ^ aIIc. 


998 



*gi)l 5^ LioliJ icjjdl OjUal 
A-iilc £* jLL JJJU 5» lil jju-J aJl& 4jdl 
i$Js*> aIJJI S/l :ioi> cJlil <£>Ji?CtA 
CsIS^i ^ rcJUl^iajlj 4^j!3 

j£ jl pllj 4AJ1 ^Jl ;l?i 

l^Jjj (jja* jU*l | aJ ( Lfc.l.C ' |JLm3 c A * S1 0“> - AjSS-j 

5jj cJiij- IjJji Uli .Ajt|\& aJju&IJ 

jl \jjifr W 1 «i \j 

\Sxii a] Jjjl (jl *Jj l^frAb 

tL-jJl ijy i_iU W i^Ksii <_. >kS" IV :,j <.<jtevJI 

(IJi-iljlo! 

Aisyah <& meriwayatkan bahwa apabila Nabi 
jg hendak keluar mengadakan perjalanan, 
beliau mengadakan undian di antara istri- 
istrinya. Lalu undian itu jatuh pada Aisyah dan 
Hafshah. Pada malam hari, biasanya Nabi £i 
berjalan bersama Aisyah dan berbincang- 
bincang dengannya. Maka Hafshah 
berkata, "Maukah malam ini kamu menaiki 
kendaraanku dan aku menaiki kendaraanmu 
kemudian kamu melihat dan aku pun juga 
dapat melihat?" Aisyah menjawab, "Ya." 
Akhirnya ia pun menaikinya. 

Kemudian datanglah Nabi pada kendaraan 
Aisyah, sementara yang berada di atasnya 
adalah Hafshah. Beliau mengucapkan salam 
kepadanya, lalu beliau berjalan hingga 
mereka singgah di suatu tempat dan beliau 
kehilangan Aisyah. Saat singgah, Aisyah 
meletakkan kedua kakinya di antara semak- 
semak, lalu ia berkata, "Wahai Rabbi, 
biarkan kalajengking menyengatku atau ular 
mematukku, dan aku tidak bisa mengatakan 
apa-apa."' 2 

1 2 Aisyah melakukan itu karena menyesal telah memenuhi 


(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Mengundi istri saat akan safar (97)) 

Penjelasan - 

& £jsl : Beliau mengundi istri-istri beliau, 
siapa yang undiannya keluar, beliau ajak 
pergi. 

iz$\ ojUsS : Undian didapatkan. 

& ■ Kau melihat sesuatu yang belum 
pernah kau lihat. 

jii \j : Aku melihat sesuatu yang belum pernah 
aku lihat. 

lis&il : Pola kata ifta’ala dari kata faqadu asy- 
syai'a artinya aku kehilangan sesuatu. 

>i)!l : Rerumputan ternama, beraroma 
harum, umumnya dihinggapi serangga. 
jAis jl 'C'ji. JsL : Apa yang Aisyah 
katakan dan lakukan ini karena dorongan 
rasa cemburu terhadap Rasulullah j$g, dan ia 
tahu bawa ia berdosa terkait ajakan Hafshah. 


HAD1TS KE- 1588 

iAJLC- Ajkil tiUU ,ji -\©AA 

A»JLfr 4JJ1 Ajjl jjjAtfj :Jj-aa 

Jp gU«l31 Jp aJ|\c- JJaS iJjJb 

jiUJaJl 

4-lc- alit ^jpJI t-jlswjl JjUai 1f rj i^jUJI 
(Ltic- ail SJdlc Jjai oL Y* 

Anas bin Malik m berkata, aku mendengar 
Rasulullah bersabda, "Kelebihan Aisyah 

<88 atas wanita-wanita lain adalah bagaikan 
kelebihan tsaricP 5 atas makanan yang lain." 


permintaan Hafshah. 

13 Tsarldadalah sejenis makanan yang terbuat dari daging 
dan roti yang dibuat bubur dan berkuah. 


999 



(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 
Sahabat Nabi % §" (62), Bab: Keutamaan 
'Aisyah m (30)) 

HADITS KE-1589 

43Jl 5' 'S 

dCis j^u lli G Jl3 (jJUj 

4ll fchjj fSlIjI :cJUl pSui 
fbj A-lc. iui ^ ajy ^ji Si u 

(i£=u^lll j5j <_jL T »ja obS* : j g^UJI *a-_p-i) 

Diriwayatkan dari Aisyah <& bahwa Nabi 
^ bersabda kepadanya, "Aisyah, ini Dibrii 
menyampaikan salam kepadamu." Maka 
Aisyah menjawab, “Wa 'alaihis salam 
warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, 
engkau dapat melihat apa yang tidak aku 
lihat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang Malaikat (6)) 

UMMU ZAR'IN 

HADITS KE-1590 

iyit£> j*L> :cJ\S lioai- -^oV 

j o? S/ o' o^^j oaaIjus 

: U*ii 04?"!3j' 

‘J*?“ u*?!; litjj : JjS/l 

S/ 0* dol S/ <3zjj citf 

.•>£j £S*3l Oi «jii 


(1)13 6^3' 0^ cJ\J 

Sfj $ Vj ^ «blfe 0 jrjj :&£)' cJ\l 
.bUS/jbi^ 

^ 615 6j JZJJ 

.!$£- \1& jU5 S/j t ju-i 
4l4 615 «-a) jsi oj (j^jj :i^uJi cJis 
«J&ji S/ j «J&M oi3 

JJi 

<a\Il£ (»\5L& j I :<GuLmJI cJll 

.dU}£ ££j? <dUijl d&i, <«I3 i) *IS 

$315 “r^j' cr^ a*-*" J-jj Sr^ 

.«Jjj 

oUcJl oU*Jl j?jj :£jLAiJl cJlJ 
CwJl olijJi |Lk& 

ji»- dUU dUU U j «dUU (Jrjj cJli 
o^Lis tijCJI ol}^ JjliJ «dUi ^ 
•dU ^ji>l CJyO 'i|3 

jj' 1*3 jjl tSjj 4:0 til cJll 

o? ^Jj 

Ja' (3^3 

<0 

Jdjj (^31 S'i Jj3l oJd«3 


1000 



i&j *J\ f f ui j pf 

-&jj s£' «S? ^ ‘&Jj yj <S5' 

‘fejj 3' ^ <£££ j-^ 

*<i?j <10 £j£j Ifejf ^ ^fcJj Ui 
AjjU- Ui yj Ajjlf A^jjlf Jal£j 

Slj <l£*lu UJoa i» - tiwJ Sf ij>) 

•LmAmJU U.T.U %»> *^j tlljiJ 

Sl>l (jgis ‘jix?Uj £jj i?' £>> :oJli 
li fA>- cJt j* jCjiij « jj j^IJI^ l$J olij I 4 ** 

ei*J C*x5jL 3 Ips^TOj < j^oU^J 

Uii ^ (Uai- 0^*5 «£/«> 

f' ‘df : J^j W^j ^13 j»* if <i.Ua*J3 

Ji-tf I U tA.jlKci Ja* OjCfr jll :cJ\| 

*(si-3s4'^ 

‘f^} 4*X& 4A)I 4jjl JV3 :<Uli\E C-Jli 

•§jj f ^ j *$$ 

£• • y^Uil i_A, Af :^ISoJI "'V tgjlnJI A^A-t) 

(>Vl 

Aisyah <g$ berkata, "Ada sebelas orang 
wanita duduk-duduk, lalu mereka saling 
berjanji dan mengucapkan akad untuk tidak 
menutupi sedikit pun informasi tentang suami 
mereka. Wanita pertama berkata, 'Suamiku 
bagaikan seekor unta yang kurus di atas 
puncak gunung yang terjal, yang landai pun 
didaki dan yang gemuk pun dinaiki.' 

Wanita kedua berkata, 'Aku tidak mau 
menyebarkan informasi tentang suamiku, 


karena aku khawatir jangan-jangan aku 
akan tetap menjadi istrinya. Jika aku berkata 
tentang suamiku berarti aku membuka 
rahasia dan kejelekannya/ 

Wanita ketiga berkata, 'Suamiku sangat 
kaku.. Jika aku bicara aku diceraikan dan jika 
aku diam aku di-ta'liq (digantungkan))' 
Wanita keempat berkata, 'Suamiku bagaikan 
malam hari di Tihamah, tidak panas dan 
tidak dingin, tidak menakutkan dan tidak 
membosankan/ 

Wanita kelima berkata, 'Suamiku, jika ia 
datang menjadi lupa dan jika ia pergi seperti 
singa, serta tidak menanyakan apa yang 
telah dia janjikan/ 

Wanita keenam mengatakan, 'Suamiku 
kalau makan ia habiskan, kalau minum ia 
tuntaskan, kalau tidur merangkul, dan dia 
tidak memasukkan telapak tangan untuk 
mengetahui gairah istrinya/ 

Wanita ketujuh mengatakan, "Suamiku 
bagaikan lapisan dasar tanah, setiap 
penyakit adalah obat baginya. Dia bisa 
membelahmu atau menumpulkanmu atau 
menghimpun segalanya untukmu/ 

Wanita kedelapan mengatakan, 'Suamiku, 
baunya bagaikan zarnab (jenis wewangian) 
dan sentuhannya bagaikan kelinci/ 

Wanita kesembilan mengatakan, 'Suamiku 
tinggi, tegap, gagah, dermawan, dan murah 
hati/ 

Wanita kesepuluh mengatakan, 'Suamiku 
bagaikan raja, apa maksudnya? Bahkan 
melebihi raja. Dia memiliki unta yang sering 
menderum dan jarang berjalan. Apabila 
unta itu mendengar suara genderang, dia 
memastikan bahwa ada bahaya yang 
mengancam/ 

Wanita kesebelas mengatakan, 'Suamiku 
adalah Abu Zar*in (seorang petani), siapa dia? 
Dia tidak menghiasi telingaku dengan anting- 


1001 



anting, dia membuat bahuku membesar. 
Dia bangga denganku sehingga aku pun 
bangga dengan diriku. Dia mendapatkanku 
dalam kelompok orang yang berstatus 
sebagai tawanan/rampasan perang, la lalu 
memperistriku kemudian membuatku hidup 
dalam kesederhanaan yang akrab dengan 
suara ringkikan kuda, unta, dan katak. Dika 
aku berbicara di sisinya, aku tidak dijelekkan. 
Aku bisa tidur hingga pagi dan bisa minum 
sampai puas. 

Siapakah ibu Abu Zar'in? Dia, tempat tidurnya 
terbuat dari pelepah kurma dan puas dengan 
menggembala kambingnya. Siapakah putri 
Abu Zar'in? Dia dimanjakan oleh ayah dan 
ibunya serta dipenuhi pakaiannya, namun 
dia tidak disukai oleh tetangganya. Siapakah 
pembantu Abu Zar'in? Dia tidak menyebarkan 
apa yang kami bicarakan, tidak curang 
dalam mengurus makanan kami, dan tidak 
membuat rumah kami kotor.' 

Perempuan yang kesebelas itu melanjutkan, 
'Suatu ketika, Abu Zar'in bepergian yang 
ketika itu tubuhnya sudah tidak memikatnya 
lagi. Lalu dia bertemu dengan seorang 
perempuan yang membawa dua orang 
anaknya bagai dua ekor singa. Kedua 
anak itu bermain dengan dua buah delima 
di bawah pinggang ibunya, kemudian 
Abu Zar'in menceraikanku dan menikahi 
perempuan tersebut. Setelah itu, aku menikah 
dengan seorang laki-laki dermawan dengan 
tunggangan kuda pilihan untuk bepergian. 
Dia memberiku harta yang banyak dan 
sepasang dari setiap jenis wewangian. Kata 
dia, hai Ummu Zar'in (bekas istri Abu Zar'in), 
makanlah dan kirimkan pula bahan makanan 
pada keluargamu. Seandainya kuhimpun 
segala sesuatu yang telah dia berikan 
kepadaku, semua itu belum sepenuh bejana 
Abu Zar'in yang paling kecil.'" 


Aisyah melanjutkan, "Rasulullah berkata 
kepadaku, "Aku terhadap kamu seperti Abu 
Zar'in terhadap Ummu Zar'in." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: Bergaul 
dengan baik terhadap keluarga (82)) 

- Penjelasan- — 

: Ibnu At-Tin menjelaskan; 
perkiraannya; sebelas wanita duduk, sama 
seperti firman Allah; (*C*3 JlSj). 

O^sUS j ojlaUcS : Mereka saling berjanji untuk 
berkata jujur dari hati. 

iSjZjd- j_$l cJli : Ghats artinya kurus, 
ditinggalkan dan tidak disuka karena kurus. 
Kata ini berasal dari perkataan orang Arab, 
yaitu llc £#-1 i-ft artinya luka mengalirkan 

nanah dan membuat orang jijik. Termasuk 
kata-kata 44 J-I «lel (kata-kata menjijikkan) 
dan <LL (si fulan buruk akhlaknya). 

Kata ini kebanyakan digunakan sebagai 
kebalikan dari gemuk. Makna kata ini adalah 
suamiku sangat kurus. 

^ S : Sifat untuk gunung, maksudnya 
tidak datar sehingga bisa didaki. 
jS&S Hj : Ini sifat untuk kata jliJjl , 
maksudnya karena sangat kurus, tidak ada 
seorang pun berminat kepada suaminya, 
sehingga berpindah ke tempatnya, ijylll <U£il 
artinya aku memindahkan sesuatu. 

0. J 41 ^ </03 «J'» : Yaitu aku tidak akan 

memberitahukan kabar tentang suamiku. 
iji\ S jl «Jlil $1 : Aku khawatir tidak menyisakan 
sedikit pun dari kabarnaya, kata ganti di sini 
merujuk padati, maksudnya kabar tentang 
suamiku panjang lebar dan banyak, jika aku 
mulai memberitahukan, aku tidak akan bisa 
meneruskan hingga tuntas, untuk itu aku 
cukup menyebut isyarat tentang aib-aibnya 
karena khawatir penuturan akan terlalu 
panjang lebar. 

C )\ : ’J?£\ jamak artinya 
urat dan saraf melilit di bagian tubuh tertentu 


1002 



hingga menimbulkan tonjolan, jamak 
5/4 artinya sama seperti hanya saja 
bajr khusus di bagian perut. Inilah makna 
asal kedua kata ini, selanjutnya keduanya 
digunakan untuk duka dan kesedihan. 
Al-Ashma’i menuturkan, “Kedua kata ini 
digunakan untuk cacat-cacat tubuh." Abu 
Ubaid bin Salam dan Ibnu Sikit menyatakan, 
"Kedua kata ini digunakan untuk sesuatu 
yang disembunyikan seseorang agar tidak 
diketahui orang lain." Makna ini dipastikan 
Al-Mubarrad. Al-Kahththabi menyatakan, 
maksudnya adalah aib-aib suaminya 
yang terlihat dan rahasia-rahasianya yang 
tersembunyi. 

fcMll eJli : Terlalu jangkung dan 
buruk posturnya. An-Nawawi menjelaskan, 
maksudnya jangkung namun tidak ada 
gunanya. 

ciLlf 6j5 jklf oi : Jika aku sebutkan aib- 

aibnya lalu ia mendengar, ia menceraikan 
aku, dan jika aku diam, aku dibiarkan 
menggantung, tidak punya suami namun 
tidak pula menjanda. Abu Sa'id Adh-Dharir 
menjelaskan, yang benar, 'asynaq artinya 
tinggi dan mulia, yang mampu menguasai 
diri dan tidak bisa diatur wanita, justru 
ia yang mengatur mereka seperti yang ia 
inginkan, istri takut untuk berbicara di 
hadapannya, istrinya diam dengan marah. 
Az-Zamakhsyari menyatakan, kata-kata ini 
merupakan pengaduan yang fasih. 

oJiS : Tihamah adalah nama 
untuk apapun yang ada di Najd dari negeri 
Hijaz, berasal dari tuhn yang berarti pengap. 
Maksudnya, suaminya tidak suka menyakiti, 
justru menyenangkan, kehidupannya nikmat 
seperti malam hari di kawasan Tihamah yang 
mengasyikkan. 

j* Sj S : Tidak panas dan tidak terlalu 
dingin. 


S 1} Z\2- : Aku aman darinya sehingga 

tidak takut pada keburukannya, ia juga tidak 
membosankan sehingga merasa jemu untuk 
bergaul denganku. 

V C>! (Jijj 1^3-1 : Maksudnya 

melakukan tindakan seperti yang dilakukan 
macan, maksudnya sering tidur. Ia 
menuturkan, saat suaminya masuk rumah, 
ia sering tidur dan melalaikan urusan 
rumah, tidak menanyakan apa saja barang- 
barangnya di rumah yang masih ada dan yang 
hilang atau habis. Ia menyamakan suaminya 
seperti macan karena sering tidur. 

I J 613 : artinya ketika sudah berada di 

tengah-tengah kerumunan atau berperang, 
ia seperti singa. 

jll$ Sj : Tidak menanyakan barang 
miliknya yang ada di rumah, apakah harta 
ataupun benda-benda lain. 

«JJ j£* oj jrjj iiAUl oJls : Ulama menjelaskan, 
J&t dalam makanan artinya banyak makan 
dengan berbagai jenis makanan hingga tidak 
ada sedikit pun yang tersisa. 

J^o>3 : Meminum seluruh air yang ada 
di dalam bejana, berasal dari kata syufafah 
artinya minuman yang tersisa dalam bejana. 
Ketika minum, ia meminum hingga habis. 
Jbil 1 g ]5 : Tidur di pojok, berselimut 
dengan bajunya sendiri, berpaling dari 
istrinya, istrinya sedih karena sikapnya itu. 
<lA\ jJJd <J£jt S 5 i Tidak pernah menj ulurkan 

tangan untuk mengetahui kesedihan yang 
dirasakan istrinya sehingga bisa ia lenyapkan. 
Kemungkinan yang dimaksud adalah 
suaminya tidur seperti lelaki lemah, gagal, 
dan malas. Maksudnya, suaminya tidak 
menanyakan sesuatu yang menjadi perhatian 
istrinya. Ia menyebut suaminya kurang 
menyayanginya. Ketika suaminya melihatnya 
sakit, ia tidak memasukkan tangan ke dalam 
tubuhnya untuk mengetahui kondisinya. Si 
istri ini menyebut suaminya menyatukan 


1003 



sifat tercela, kikir, rakus, hina dan tidak 
memperlakukan istri dengan baik, karena 
orang Arab mencela orang banyak makan 
dan minum, memuji orang yang sedikit 
makan dan minum, juga memuji orang yang 
sering berhubungan badan, sebagai bukti 
kejantanannya sehat. 

i\XZ jt JUUc oJlS : Al-Hafizh Ibnu 

Hajar menjelaskan dalam Al-Fath; Iyadh dan 
lainnya menjelaskan, ghayaya' kemungkinan 
berasal dari kata ghayayah, artinya apapun 
yang menaungi seseorang di atas kepalanya, 
seakan ia tertutup oleh benda tersebut 
karena kebodohannya. Kemungkinan 
makna yang disampaikan Ibnu Hajar ini 
dipastikan Az-Zamakhsyari dalam Al-Fd'iq. 
An-Nawawi menjelaskan, Iyadh dan lainnya 
menjelaskan, yang benar ghayaya', berasal 
dari kata ghayayah, artinya gelap dan apapun 
yang menaungi seseorang, artinya tidak tahu 
jalan. Atau mungkin si wanita ini menyebut 
suaminya berat ruhani, ia seperti naungan 
gelap yang tidak ada cahayanya, atau yang 
ia maksud adalah seluruh urusan suaminya 
tertutup, tidak diketahui, atau kata ghayayah 
berasal dari kata ghayy artinya tekun dalam 
keburukan, atau berarti kerugian dan 
kesesatan, seperti disebut dalam firman Allah 
etsS, “ Maka mereka kelak akan menemui 
kesesatan" (Maryam: 59) Atau 4 ayaya ' yang 
berarti tidak bisa membuahi sel telur istri. 
Pendapat lain mengartikan lelaki impoten 
yang tidak bisa menyetubuhi istri. 
itiUs : Orang yang segala urusannya tertutup 
karena bodoh. Pendapat lain mengartikan; 
orang yang tidak mampu berbicara sehingga 
kedua mulutnya tertutup. Yang lain 
mengartikan; bodoh dan gagap berbicara. 

£»$ ’J s »S § : Artinya segala penyakit dan aib 
orang ada dalam dirinya. Kemungkinan, (J) 
adalah sifat untuk (£i$), dan (JtS) adalah khabar 
(J), artinya semau penyakit yang ada pada 
tubuhnya adalah penyakit yang mencapai 


puncaknya, seperti b\ dan o! 

Jja J (Zaid ini benar-benar luar biasa, kuda ini 
benar-benar luar biasa). 
e&s . ; Luka di kepalamu. Luka-luka di kepala 
dalam bahasa Arab disebut 

: Luka mengenai tubuhmu. Mungkinyang 
dimaksud adalah apapun yang ada padamu 
dihilangkan, atau mungkin maksudnya luka 
pada istri karena kelancangan suami atau 
permusuhan suami. 

utf g* j \ : Menyatukan keduanya (melukai 

kepala dan tubuh). Artinya, si suami kadang 
melukai kepala istrinya, kadang memukul, 
mematahkan bagian tubuh, atau menyatukan 
keduanya (melukai kepala dan tubuh). 
oJjf Js JLJt ,^3 fcjVSJl cjtf : Kelinci adalah 
hewan yang lembut saat disentuh, bulunya 
sangat lembut. Lam pada kata JJ t 
menggantikan kata ganti, maksudnya 
(sentuhannya), atau ada kata yang dibuang 
di sini, perkiraannya; il» JLJl (sentuhan 
darinya). 

ySjj gJMj : Zamab adalah sejenis 
tanaman yang harum baunya. Pendapat lain 
mengartikan; rumput lembut yang harum 
baunya, rumput ini tidak ada di negeri 
Arab meski mereka menyebut rumput ini. 
Pujangga mengatakan; 

Ayahku menjadi tebusan bagimu, mulutmu 
bagus giginya 
Seakan ditaburi zamab 
Lam pada kata £$1 sebagai pengganti kata 
ganti, maksudnya (aromanya), atau ada 
kata yang dibuang di sini, perkiraannya; 
ii* (aroma darinya). Si istri ini menyebut 
suaminya memiliki tubuh yang lembut. Atau 
mungkin si istri ini menyebut kata-kata ini 
sebagai kiasan akhlak suaminya yang baik, 
halus budi pekertinya, keringatnya wangi 
karena sering mandi dan menggunakan 
minyak wangi. 


1004 



aUJl jrjj rfiJIlt &3l3 : Ulama menjelaskan, 
makna } adalah orang mulia dan 

ternama. Makna asli ‘imad adalah tiang 
rumah, jamaknya ‘umud. Maksudnya, ia 
berasal dari keluarga terhormat di tengah 
kaumnya. Pendapat lain mengartikan; rumah 
yang ia huni tinggi tiangnya agar terlihat para 
tamu dan siapapun yang punya keperluan 
bisa datang ke sana. Seperti itulah rumah 
orang-orang dermawan. 

: Nijad adalah tali pedang. Si istri 
menyebut suaminya berpostur tinggi, karena 
orang tinggi memerlukan tali pedang yang 
panjang dan tinggi. Orang Arab memuji orang 
yang memiliki tali pedang yang panjang. 
jUjll (Lkc. ; Ia menyebut suaminya murah 
hati, sering menjamu tamu dengan memberi 
daging dan roti, sehingga kayu bakarnya 
banyak, konsekwensinya abunya juga banyak. 
Pendapat lain menyatakan; perapian miliknya 
tidak dipadamkan pada malam hari agar para 
tamu tidak kegelapan. Orang dermawan 
biasanya menyalakan api di tengah gelap 
malam di atas bangunan-bangunan tinggi, 
mereka mengangkat obor dengan tangan 
agar para tamu tidak kegelapan. 
tfi\ & Cij : Para ahli bahasa menjelaskan, 

SUlt adalah tempat perkumpulan 
suatu kaum. Si istri ini menyebut suaminya 
dermawan dan pemimpin, karena orang 
yang rumahnya berada di dekat tempat 
perkumpulan adalah orang yang memiliki 
sifat seperti itu (dermawan dan pemimpin), 
karena para tamu umumnya menghampiri 
tempat perkumpulan, selain itu orang-orang 
dermawan umumnya rumahnya berdekatan 
dengan tempat tersebut, sementara orang- 
orang tercela umumnya menjauhi tempat- 
tempat seperti ini. 

i*JJU U3 «JlJU ^rj(5 isJlS : Kata tanya 
untuk ungkapan heran dan membesarkan, 


maksudnya siapa gerangan Malik itu? 
Alangkah agung dan mulianya dia. 

< 3 )S iuu : Lebih mengagungkan dan 
meninggikan kedudukan suaminya, juga 
sebagai penjelasan untuk sebagian hal yang 
tidak diketahui. Suaminya lebih baik dari 
pujian dan kebaikan yang ia sebut. 

4 JQ\ o \j£ jjl iS : Jamak yaitu tempat 
unta menderum, maksudnya tempat unta 
menderum miliknya juga banyak, atau 
maksudnya unta-untanya sering dibiarkan 
merumput kemudian setelah itu diperah 
susunya, lalu unta-untanya menderum, 
sehingga tempat-tempat untuk menderum 
banyak jumlahnya. 

6SUi : Artinya suaminya punya 
banyak unta, unta-untanya menderum di 
halaman rumahnya, unta-unta tersebut 
jarang dilepas untuk mengembala, kecuali 
jika terpaksa, unta-untanya lebih sering 
menderum di halaman rumahnya, ketika 
tamu-tamu datang, unta-unta Sudah siap lalu 
mempersilahkan mereka mengambil susu 
dan daging unta-unta miliknya. 

'M adalah kayu 

yang dipukul dengan kapak untuk dipotong 
kecil-kecil. Maksud si wanita ini, suaminya 
biasa menyembelih unta untuk tamu ketika 
ada tamu, memberi mereka gaharu, alat-alat 
musik, dan minuman. Ketika unta mendengar 
suara kayu dipukul dengan kapak, unta tahu 
ada tamu datang dan pasti disembelih. 

^5 jjt Ui ^3 VJ&*. Zj\k\ viJlS : Si istri 

ini terlebih dahulu memberitahukan nama 
suaminya, setelah itu ia agungkan suaminya 
dengan berkata (g^ y\ US) “Siapa gerangan 
Abu Zara?” maksudnya, ia adalah hal besar, 
sama seperti firman Allah e& , "Hari kiamat. 
Apakah hari kiamat itu?’ (Al-HSqqah: 1 - 2 ). 
$Sf 5* jA : Naus artinya gerakan segala 
sesuatu yang normaL ilAj J.JZ artinya 


1005 



suamiku memberiku anting, anting ini 
bergerak-gerak karena banyak. 

pki j* hl'j : ulama menjelaskan, 
maknanya; memenuhi tubuhku dengan 
lemak, maksudnya bukan hanya kedua 
lengan saja, karena ketika dua lengannya 
gemuk, seluruh badannya juga gemuk. 

{S ~& 6l : Ibnu Anbari menjelaskan, 
maknanya; suamiku mengagungkanku 
sehingga aku terasa agung bagi diriku. 

\j£=» <$$ artinya fulan membanggakan 

ini dan itu. Ibnu Sikit menjelaskan, 
maknanya; suamiku membanggakanku, 
aku pun menjadi bangga. Ibnu Abi 
Uwais menjelaskan, maknanya; suamiku 
memberikan keleluasaan dan kesejahteraan 
padaku. 

: ghunaimah adalah bentuk 
tasghir dari kata ghanam, maksudnya 
keluarganya memiliki banyak kambing. Kata 
ini disebut dalam bentuk mu'annats karena 
dimaksudkan berbentuk kata jamak, orang 
Arab kurang menghiraukan orang yang 
memiliki kambing. 

: Sisi gunung, maksudnya mereka tinggal 
di salah satu sisi gunung karena jumlah 
mereka sedikit, kambing mereka juga sedikit. 
Ibnu Qutaibah menyatakan, Nafthawaih 
membenarkan makna ini. Ia menyatakan, 
makna adalah mereka hidup susah. 

ji artinya ia hidup susah, seperti 
disebut dalam firman Allah m, “Dan ia 
memikul beban-bebanmu ke suatu negeri 
yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, 
melainkan dengan kesukaran-kesukaran 
(yang memayahkan) dzri. "(An-Nahl: 7) Inilah 
makna yang dipastikan Az-Zamakhsyari, 
namun dilemahkan yang lain. 

J*' $ : Shahil adalah suara 

kuda, athith adalah suara unta yang 
kebanyakan muatan. Athith disebut untuk 
suara apa saja yang timbul karena tekanan, 


seperti disebutkan dalam hadits tentang 
pintu surga, “Sungguh, akan tiba suatu masa 
padanya (pintu surga) dimana ia berkeretak 
(karena penuh sesak).” Maksudnya, si suami 
menempatkan istrinya di tengah-tengah 
keluarga pemilik kuda dan unta. 

J4 \ Sj : Memasukkan gandum ke dalam alat 
penumbuk untuk memisahkan biji dengan 
bulir. 

jiij : Dari kata hs!5 fUfiJI g artinya 
memisahkan buah dari biji dan semacamnya. 
Kesimpulannya, si wanita ini menuturkan, 
suaminya mengalihkannya dari kehidupan 
susah menuju kekayaan nan lapang berupa 
kuda, unta, tanaman, dan harta benda 
lainnya. 

'% : Tidak pernah aku dikatakan, "Semoga 
Allah memperburuk (nasib)mu,” atau aku 
tidak mengeluarkan kata-kata buruk. 

^ $J5 : Karena ia sering memuliakan dan 

memanjakanku, ia tidak pernah menolak 
kata-kataku atau menjelekkan apa yang ia 
lakukan. 

iSjfj: Aku tidur pada pagi hari namun 
aku tidak dibangunkan. Ini mengisyaratkan, 
segala keperluannya sudah dicukupi, baik 
keperluan rumah maupun keluarga. 

: Syamar meriwayatkan dari Abu 
Zaid; taqannah adalah minum setelah puas. 
Ibnu Habib mengartikan; puas setelah puas. 
Abu Sa’id mengartikan; taqannah adalah 
minum perlahan karena susunya banyak, 
karena ia merasa tidak akan kekurangan 
susu, sehingga tidak perlu segera minum. 
Abu Hanifah Ad-Dainuri menjelaskan, diuS 

5 * artinya enggan minum karena 
sudah puas. Al-Qali menjelaskan, oJJj 
licS unta enggan minum setelah merasa 
puas. Abu Zaid bin Ibnu Sikit menuturkan, 
kebanyakan yang digunakan dalam kata- 
kata orang Arab adalah \Zc£ iLidsS . Ibnu Sikit 
menjelaskan, makna kata-kata adalah 


1006 



tidak menghentikan minumku. AI-Hafizh 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, 
menurut penjelasan para imam, makna 
adalah minum hingga puas sampai tidak muat 
lagi, atau si suami tidak mengurangi jatah 
minuman istrinya dan tidak menghentikan 
minumnya hingga ia merasa puas. 
£lSjl 4 i_^:AbuUbaiddanlainnyamenjelaskan; 
‘akum adalah wadah berisi makanan atau 
barang-barang, bentuk tunggalnya ‘ikam. 
Pendapat lain mengartikan; semacam 
keranjang tempat wanita menaruh barang 
simpanan, demikian yang dituturkan Az- 
Zamakhsyari. Radah adalah tulang besar. Jika 
ada yang bilang; radah adalah kata tunggal, 
lalu bagaimana menjadi kata sifat untuk 
kata 'akum, karena jamak tidak boleh disifati 
dengan kata tunggal? Al-Qadhi menjawab; 
yang dimaksudkan adalah setiap wadah 
terdapat tulang besar, atau radah sebagai 
mashdar sama seperti kata dzahab, atau 
dengan membuang mudhaf, yaitu wadah- 
wadahnya memiliki tulang, karena ada juga 
kata jamak yang disebut dengan kata tunggal 
seperti yang didengar dari orang Arab, seperti 
kata J>^ £Sjt, kemungkinan kata-kata di atas 
termasuk kata jamak yang disebut dengan 
kata tunggal, seperti disebut dalam firman 
Allah 

jrlli : Rumahnya luas. Fasih dan fasah 
artinya sama. Si wanita ini menuturkan, 
ibu suaminya memiliki banyak perabotan, 
peralatan, baju, banyak harta, dan rumahnya 
besar, mungkin penuturan ini secara hakiki, 
menunjukkan kekayaan besar yang dimiliki 
suaminya, atau mungkin kiasan untuk 
banyaknya kebaikan dan kenikmatan hidup 
yang mereka alami, karena orang Arab 
mengatakan; fulanun rahabun nuzul artinya 
fulan memuliakan orang yang singgah di 
rumahnya. Si wanita ini menyebut ibu 
suaminya, maksudnya suaminya sangat 
berbakti kepadanya, dan suaminya belum 


tua, karena umumnya orang yang punya ibu 
disebut-sebut seperti itu. 

mashdar mimi, 
artinya dilepas, artinya pelepah hijau 
yang dibelah menjadi dua bagian tipis- 
tipis, kemudian disulam menjadi tikar. 
Maksudnya tempat tidur suaminya di masa 
kecil laksana pelepah kurma yang dilepas, 
artinya suaminya saat kecil langsing dan 
tidak gemuk. Atau maksudnya adalah pedang 
yang dihunus dari sarungnya. Orang Arab 
menyamakan lelaki seperti pedang karena 
watak keras dan wibawanya, atau karena 
keindahan dan kilauannya, atau karena 
kesempurnaan bentuknya yang lurus. 

1 ^ 4-1 iijii : Jafrah adalah anak kambing 
ketika berusia empat bulan, dipisahkan dari 
induknya, dan mulai merumput. Si wanita ini 
menyebut suaminya j&i artinya perutnya 
tidak membuncit. 

^£3 \+J : Taat dan menuruti perintah 

kedua orang tuanya, maksudnya si wanita ini 
berbakti kepada keduanya. 

1 ^ 11 $' i j*) ; tubuhnya padat dan gemuk. 
l&U. J4cj ; Mereka menyatakan bahwa yang 
dimaksud adalah madunya. Kecantikan, 

sifatmenjaga diri, dan sopan santun madunya 
membuatnya marah. 

ULji i45 S : Jangan kau sebarkan 
ceritanya, atau jangan buru-buru berkhianat, 
atau jangan mencuri dengar. SjjJ adalah 
bekal, makna aslinya adalah sesuatu yang 
didapatkan orang pedalaman dari orang 
perkotaan yang ia bawa ke rumah untuk 
dimanfaatkan keluarga. Artinya, si suami 
menyebut istrinya amanah. 

ULljJj 12 « klS S[ 3 : Ia tidak membiarkan adanya 
sampah berserakan di rumah seperti sarang 
burung, ia selalu membersihkan rumah dan 
memperhatikan kebersihannya. 

J&S adalah kotoran susu, 

bentuk tunggalnya ipy. bentuk jamaknya 


1007 



mengikuti pola afal, namun yang dikenal 
adalah jika kotorannya banyak dan 
vJyf jika kotorannya sedikit, U& £&! 
artinya keju dikeluarkan dari sisi dengan 
mencampurkan air ke dalamnya dan 
mengaduk-aduknya. Maksudnya, susu- 
susu hewan milik suaminya keluar di masa 
subur dan di tengah musim semi. Al-Hafizh 
menjelaskan dalam Al-Fath; saya katakan; 
istri Abu Zara’ menyebutkan kata-kata 
ini mungkin karena Abu Zara' melihat 
seorang wanita dalam kondisi seperti itu, 
membersihkan kotoran susu hingga lelah lalu 
istirahat. Abu Zara’ melihat si wanita tersebut 
dalam kondisi seperti itu. 

l «Jfr ; Abu Ubaid 

menjelaskan, maknanya; wanita ini memiliki 
pantat besar, ketika ia tidur terlentang, 
pantatnya menekan tanah hingga di 
bawahnya menimbulkan celah dimana 
delima bisa menggelinding di celah tersebut. 

: Setelah itu aku menikahi 
seorang pembesar, berpenampilan baik. 

dari segala sesuatu adalah bagian yang 
terbaik. 

adalah kuda yang lari cepat 

tanpa lelah. 

iSfii iifj : J&\ adalah tombak, dinisbatkan 
kepada Khath, sebuah perkampungan 
di kawasan pesisir di dekat Oman dan 
Bahrain. Abu Fath menjelaskan, kawasan 
ini disebut Khath karena terletak di tepi 
pantai. Tepi pantai disebut khath karena 
kawasan ini memisahkan antara lautan dan 
daratan. Tombak disebut khathiyah karena 
tombak tersebut dibawa ke kawasan ini dan 
diluruskan, 

^ ^ C^-5 : arinya membawa unta ke 

kandang, adalah kata jamak yang tidak 
ada bentuk tunggalnya, ia adalah jenis unta 
istimewa. Juga disebut untuk seluruh hewan 
ternak jika di antaranya ada unta, cS/ll adalah 


sesuatu yang banyak baik harta atau yang 
lain, && artinya fulan memperbanyak 
(barang atau harta benda untuk) fulan, kata 
ini disebut dalam bentuk mudzakkar meski 
kata ini sebagai kata sifat untuk muannats 
untuk menyamakan sajak, di samping setiap 
kata yang bukan muannats hakiki bisa 
disebut dalam bentuk mudzakkar ataupun 
muannats. Al-Qasthalani menukil dari Al- 
Farra' , kata ^£11 mudzakkar, bukan muannats. 
Orang Arab mengatakan; li£ (ini unta 
datang ke tempat minum). (Demikian yang 
disebut Al-Qasthalani dalam Al-Mudzakkar 
wal Mu'annats karyanya, halaman: 222). 
Maksudnya dua unta, kemungkinan yang 
dimaksud dalam hadits ini golongan unta, 
karena sesuatu yang berpasangan juga 
disebut golongan seperti disebut dalam 
firman Allah sst ; (ri^S jL=l%) “ Dan kamu 

menjadi tiga golongan.” (Al-W&qi’ah: 7). 

iSjrij : Berilah mereka makanan secara 
leluasa, l^Jladalahmakanan. Kesimpulannya, 
si wanita ini menyebut suaminya seorang 
pemimpin, pemberani, mulia, dan murah 
hati karena ia membolehkan si wanita ini 
memakan harta miliknya sesukanya, dan 
memberikan keluarganya seperti yang ia 
inginkan, sebagai sikap memuliakan si istri 
secara dilebih-lebihkan. Meski demikian, 
suami yang kedua ini tidak berkesan di 
hatinya seperti kesan suami pertama; Abu 
Zara’. Banyaknya harta benda suami kedua 
ini tidak berarti jika dibandingkan dengan 
Abu Zara’ meski hanya memiliki sedikit harta, 
meski di saat-saat terakhir Abu Zara’ berlaku 
tidak baik kepadanya dengan mencerainya. 
Namun cinta si wanita ini kepada Abu Zara’ 
membuat suami-suami lain membencinya, 
karena Abu Zara’ adalah suami pertamanya, 
sehingga cinta Abu Zara’ tetap bertahan 
di hati si wanita ini. Untuk itu orang yang 
punya pandangan lurus tidak suka menikahi 
seorang wanita yang dicerai suaminya, 


1008 



karena dikhawatirkan masih punya cinta 
pada mantan suami. 

Al-Qadhi Iyadh menuturkan; kata- 
kata Ummu Zara' sangat fasih, meski ia 
menuturkan banyak kata tiada guna, namun 
kata-katanya bagus, tanda-tandanya jelas, 
bagian-bagiannya juga jelas, ia menegaskan 
kaidah-kaidah kata dan memperkokoh 
makna-makna kata, sebagian di antaranya di 
tempatkan di bagian balaghah, dan sebagian 
lainnya di tempatkan di bagian badi'. 
Ketika Anda mencermati penuturan wanita 
kesembilan yang suaminya memiliki tiang 
dan tali pedang, Anda tentu menemukan 
sisi balaghah kata-katanya menyatu. Oleh 
karenanya, tidak ada kata-kata selembut 
kata-kata istri Abu Zara', tidak ada kata-kata 
sekuat aturan kata-katanya, tidak ada kata- 
kata seindah sajaknya, dan tidak ada kata- 
kata sehebat bentuk kata-katanya, seakan 
rangkaian kata-katanya tertuang dalam satu 
cetakan, memiliki bentuk yang sama. Jika 
Anda mencermati kata-kata wanita pertama, 
Anda pasti menemukan kata-kata tersebut 
selain benar tasyM/i-nya dan berkilau bentuk 
kata-katanya, juga menyatukan berbagai 
jenis kata-kata yang baik dan menyingkap 
penutup wajah balaghah. Bahkan, kata-kata 
semua wanita ini bersajak indah, selaras 
bentuknya, dan luar biasa keindahannya. 
Demikian penjelasan Al-Qasthalani. 


KEUTAMAAN FATHIMAH, 

PUTRI NABI ££ 

HADITS KE-1591 

$ 5» ^ cy . -\«m 

y* £&>■ *j 1>- 

* 5 p ci y. 'ki 


Ji :aJ jlii jjljl Ali) AJJl 

jliS .S/ cJub tilJ 

A&i AJJl U yu jlaxa Col ji :ij 

<EQa) jl cil^i (jll (pSij aILo 

Ji &l jL^JI S/ JjO aaiI jL»)} 

cll aLI lilai- c-JUa lJ' ^ 5i 

J& j4>- 

J AaJlC’ 4jJl ajjI 

Ai :Jlii aiojj Ul$ «S ji Jp 
p ^ 6 ' U I 3 ij? 

^ aJl& JjU «ui (jj 

Jij jjjii :jlJ 

‘4)|3 < j^sJj J?' Vj pil C~li 

«fSij A-li 4&1 ji aSji «iL Si 

IjoI ajjI JjLc- cJjj 

Cr* L* vV 0 cfrj* ov : J 

«La&j jJuy *Jx- «dll J-o 

Ali bin Husain berkata, "Ketika sampai di 
Madinah tempat terbunuhnya Yazid bin 
Mu'awiyah pasca terbunuhnya Husain bin Ali 
m, ia ditemui oleh Al-Miswar bin Makhramah. 
Lalu Al-Miswar berkata, 'Apakah kamu ada 
keperluan denganku?' Aku jawab, 'Tidak.' 
Lalu ia berkata lagi, 'Apakah kamu termasuk 
orang yang diberi pedang Rasulullah 3^? 
Sungguh, aku khawatir bila mereka dapat 
mengambilnya darimu. 

Demi Allah, seandainya kamu 
menyerahkannya kepadaku, aku tidak akan 
pernah memberikannya kepada mereka 
untuk selamanya hingga aku terbunuh. Dan 
sesungguhnya Ali bin Abu Thalib pernah 


1009 



meminang anak perempuan Abu Dahal 
untuk dimadu dengan Fathimah ® . Lalu aku 
mendengar Rasulullah jgg berkhotbah kepada 
orang-orang tentang masalah itu di atas 
mimbar ini. Saat itu aku sudah balig. Beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya Fathimah adalah 
bagian dariku dan aku sangat khawatir ia 
terkena fitnah dalam agamanya/ 

Kemudian beliau menyebutkan kerabat beliau 
dari Bani Abdu Syamsi seraya menyanjungnya 
dalam hubungan kekerabatannya yang baik 
kepada beliau. Beliau melanjutkan, 'Dia 
berbicara kepadaku lalu membenarkan aku 
serta berjanji kepadaku dan ia menunaikan 
janjinya kepadaku. Sungguh, aku bukanlah 
orang yang mengharamkan apa yang halal 
dan bukan pula menghalalkan apa yang 
haram. Akan tetapi, demi Allah, tidak akan 
bersatu putri Rasulullah g£ dengan putri musuh 
Allah selamanya.'"” 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" (57), 
Bab: Penjelasan tentang baju besi, tongkat 
dan pesang Nabi gg (5)) 

Penjelasan- 

^ : Ia adalah Zainal Abidin. Miswar 
kemudian berkata kepada Zainal Abidin; 

aIIc J j/y <i~j\ Ja : Al- 

Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam 
Al-Fath; maksud Miswar adalah untuk 
menjaga pedang Nabi % agar tidak jatuh ke 
tangan orang yang tidak mengetahui nilai 
pedang tersebut. Nampaknya, pedang yang 
dimaksud adalah pedang Dzulfiqar yang 
beliau dapatkan dalam perang Badar sebagai 


1 4 Imam Nawawi berkata dalam Syarb Muslim, "Para ulama 
mengatakan, 'Hadits ini menjelaskan bahwa menyakiti 
Nabi gj, bagaimanapun, adalah haram.' Mereka juga 
mengatakan, 'Nabi jg telah memberitahukan banwa 
Ali boleh menikahi anak perempuan Abu Jahl. Beliau 
bersabda, 'Aku tidak mengharamkan yang halal/ Akan 
tetapi ia dilarang karena dua sebab; Pertama, hal itu akan 
menyebabkan Fathimah (putri Nabi) sakit hati hingga 
mengakibatkan beliau juga sakit hati. Kedua, khawatir 
akan timbulnya fitnah lantaran rasa cemburu. 


rampasan perang dan yang beliau impikan 
pada perang Badar. 

S : Yaitu pedang tidak sampai kepada 

mereka. 

: Mencabut nyawaku. 
tlL\s 'h \ : Yaitu bagian dariku. 
ojl*- je iS : ’J^\ disebut untuk 

suami, kerabat suami, dan kerabat istri, kata 
ini berasal dari kata artinya 

aku mendekatkan sesuatu, adalah 

mendekatkan diri kepada orang-orang asing 
dan orang-orang jauh, yang dimaksud 
dalam hadits ini adalah Ash bin Rabi’ bin 
Abdul Uzza bin Abdu Syams, ia adalah suami 
putri Nabi jgg, Zainab, sebelum kenabian. 

: Maksudnya Ash bin Rabi’ berjanji 
untuk mengantarkan Zainab dari Makkah 
ke Madinah. Imam An-Nawawi menjelaskan 
dalam Syarh Muslim ; ulama menjelaskan, 
hadits ini menyebutkan haram menyakiti 
Nabi jgg dalam kondisi dan dengan cara seperti 
apapun meski perlakuan menyakitkan ini 
muncul dari sesuatu yang asalnya mubah kala 
beliau masih hidup. Ketentuan ini tidak sama 
dengan orang lain. Ulama juga menyatakan, 
Nabi membolehkan pernikahan antara 
putri Abu Jahal dengan Ali berdasarkan 
sabda beliau, "Aku tidak mengharamkan 
yang halal," namun beliau melarang Ali 
menyatukan putri beliau, Fathimah, dengan 
putri Abu Jahal dalam ikatan pernikahan 
karena dua alasan yang tertera dalam sabda 
beliau. Pertama; pernikahan ini menyakiti 
Fathimah sehingga beliau juga tersakiti 
dan binasa karenanya. Ini menunjukkan 
kesempurnaan kasih sayang Nabi |jg kepada 
Fathimah. Kedua; mengkhawatirkan fitnah 
terhadap Fathimah karena cemburu. 



HADITS KE- 1592 

do A » 

«ui?\I liUjj c S^ i cUj JJav 

:cJul tjdlj aIIc. 4&1 Jj? 4)1 Cuti 
jHp loij «iUliJ i lm^ a J u Sl dill dLij3 jLfr^j 
AUl J^o> 4All J>j fU3 J^>- 3 I oUj 
(Aaj L«l :Jjij J ujJL 1 » Cy^r t( J^j aJlc- 

<£0^1 JJ jjtflill UI idA^sbl 

4 l |3 5' Kr> t <j|j ‘<J-? iaJaj iltll 513 

4Ul 4JJI Jj — jj OJj ^ 
illai-l j^f 3^9 d>lj Jij ‘4^1 ji& dJL>j 

J~=> ol>w»t JJUai <_»\iS’ V :J «Jfji-i) 

Jjl |»£L» pLy *-lfc -Oli jSi vjU >1 :jJl*j aJLp 

Al-Miswar bin Makhramah berkata, "Ali 
pernah meminang putri Abu Dahal lalu hal 
itu didengar oleh Fathimah. Maka Fathimah 
menemui Rasulullah gl dan berkata, 'Kaummu 
mengira bahwa baginda tidak marah demi 
putri baginda. Sekarang Ali hendak menikahi 
putri Abu 3ahal/ Maka Rasulullah jjg berdiri 
dan aku mendengar beliau bersyahadat 
dan bersabda, 'Amma ba'du. Aku telah 
menikahkan Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' lalu ia 
bercerita kepadaku dan membenarkan aku. 
Dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian 
dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila 
ada orang yang menyusahkannya. Demi 
Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah 
M dan putri dari musuh Allah pada satu 
orang laki-laki/ Maka Ali membatalkan 
pinangannya." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi sigi" (62), Bab: Kerabat Nabi 
diantaranya Abu Al 'Ash bin Ar Rabi' (1 6)) 

Penjelasan- - - 

vlius S ulll : Ketika mereka disakiti. 

: Ingin menikah. 

6' : Memperlakukan Fathimah secara 
tidak baik, entah Ali bin Abi Thalib atau yang 
lain. 


HADITS KE-1593 

jk^Lwit Ifr J lfe doOd- -\o\r 

Q^l 0jjf & UI :cJ\l f\ 

Uf jSUj Ulfr e ilc. tjjuy 4JJl 

4«JplJ cJuild sJd-lj 
4Jll L» 4jJlj 

:J\5 Ufcjj UJj ^Ju<y 4Jdl 

(SO flLkd jjd jl CmJ 4 ...L 7 -I jLj cJjjoU 

^13 uli IjujJ) co^i lijl'v 

UI <l$J cJuti ^ lili oQl!)l IaJU» 

aJLc. &! 4jjl J^oj <iUa>> :AjL 1 S Jo y* 
uld 5 i^> Col jaO tlulj ££ jJJU (jjuuj 

llfr :l$£JUL (jaJuuj Ut 4JJI 4All Jj-J 

(3^ U# :cJl9 

oJj 3 |jJ l«ij aUI 

:cJ\l U3 lyfi ttiUlfi. 

\^1 :cJlI |La1s 1^1 


1011 



pliJl ( J«sbjlC' 03 ijlj ill Jp 

3Ij\ JiSls ^Jl <£j\ Sj OHr® 

C-ISLs :cJlI dU UI vJjJuJI ^JU (j\l Itjjy0\j 
<<uj\jJl (jjUv ^fiy>- UJl 3 col^ ^oJl ^l£=u 
tUi Ojul/ (J,j£su 5' Sll ^Ibll U : jll 

sOA pLaO > JUti ijl 

(ju jjrU ^yi i_>U IV :QLUjL/jl i_ab$' Y^ :^j <>-^»-t) 

(^Lej-J j# (J o - ^' £-»i 

Aisyah m berkata, "Suatu ketika kami para 
istri Nabi $g§ sedang berkumpul dan berada di 
sisi beliau, dan tidak ada seorang pun yang 
tidak hadir saat itu. Lalu datanglah Fathimah 
%?, dengan berjalan kaki. Demi Allah, cara 
berjalannya persis dengan cara jalannya 
Rasulullah $§. Ketika melihatnya, beliau 
menyambutnya dengan mengucapkan, 
'Selamat datang putriku.' Setelah itu beliau 
mempersilahkannya untuk duduk di sebelah 
kanan atau di sebelah kiri beliau. Lalu beliau 
bisikkan sesuatu kepadanya hingga ia 
(Fathimah) menangis tersedu-sedu. Ketika 
melihat kesedihan Fathimah, beliau sekali 
lagi membisikkan sesuatu kepadanya hingga 
ia tersenyum gembira. 

Lalu saya (Aisyah) bertanya kepada 
Fathimah ketika aku masih berada di sekitar 
istri-istri beliau, 'Sesungguhnya Rasulullah jg| 
telah memberikan keistimewaan kepadamu 
dengan membisikkan suatu rahasia di 
hadapan para istri beliau hingga kamu 
menangis sedih/ Setelah Rasulullah berdiri 
dan berlalu dari tempat itu, saya kembali 
bertanya kepada Fathimah tentang apa 
yang dibisikkan Rasulullah itu. Fathimah 
menjawab, 'Sungguh saya tidak ingin 
menyebarkan rahasia yang telah dibisikkan 
Rasulullah kepada saya/ 


Setelah Rasulullah meninggal dunia, saya 
bertanya kepadanya, 'Saya hanya ingin 
menanyakan kepadamu tentang apa yang 
telah dibisikkan Rasulullah kepadamu yang 
dulu kamu tidak mau menjelaskannya 
kepadaku/ Fathimah menjawab, 'Sekarang, 
saya akan memberitahukan/ Lanjut Fathimah, 
"Dulu, ketika Rasulullah membisikkah 
sesuatu kepadaku, untuk yang pertama 
kali, beliau memberitahukan bahwa Jibril 
biasanya bertadarus Al-Our'an satu atau 
dua kali dalam setiap tahun dan kini beliau 
bertadarus kepadanya sebanyak dua kali, 
maka aku tahu bahwa ajalku telah dekat. 
Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah 
dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik 
pendahulumu adalah aku/ 

Fathimah menjelaskan, 'Mendengar bisikan 
itu, saya pun menangis, seperti yang kamu 
lihat dulu. Ketika beliau melihat kesedihanku 
maka beliau pun membisikkan yang kedua 
kalinya kepadaku. Sabdanya, 'Hai Fathimah, 
tidak maukah kamu menjadi pemimpin 
para istri orang-orang mukmin atau menjadi 
sebaik-baik wanita umat ini?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinan " (79), Bab: 
Berbisik-bisik di kerumunan orang dan 
orang yang tidak memberitakan rahasia 
sahabatnya (43)) 

Penjelasan - 

: Berbicara kepadanya secara rahasia, 

: Aku bersumpah. 

l3 : yaitu kecuali kau memberitahukan 
kepadaku, ini dialek masyhur di kalangan 
Hudzail. 

Uf di» l3 ellic <LLls\ artinya aku bersumpah 
padamu, kecuali kau melakukan ini dan itu. 
ij-yr : keluh kesah dan tidak sabarnya aku. 


1012 



KEUTAMAAN UMMU SALAMAH, 
UMMUL MUKMININ ^ 

HADITS KE- 1594 

tk^?" 0' Ji &•'-*»' -\©M 

*t 's, X 5 _ „ “'s , 

^1 OJSSrJ A*!* 4jjl ®gi)| (Jl 

4&i jill j*\3 p ji*i A«il 

llfe :cJ\l < jll lift pSl jdlj A^Ii. 

(»ul *)ll U aJjI j£jl :aJL 1 j»l cJll £l>o 
j*Ilj 4Ul ^9 Aili 4;]xv OAaI 

j oU>U oU to :<_JUil v l^ -W : j ^ViJI **>!) 

W' 

Usarnah bin Zaid meriwayatkan bahwa Dibril 
datang kepada Nabi £§ dan saat itu Ummu 
Salamah berada di samping beliau. Setelah 
itu, beliau mulai berbicara, lalu berdiri, dan 
akhirnya bertanya kepada Ummu Salamah, 
"Siapa ini?" Ummu Salamah menjawab, "Ini . 
Dihyah." Ummu Salamah berkata, "Demi 
Allah, saya tidak pernah berprasangka 
buruk kepadanya hingga saya mendengar 
Rasulullah ^ memberitahukan kepada Jibril."' 5 
(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
menyebutkan keutamaan Ummu Salamah 
m, juga menunjukkan manusia bisa melihat 
malaikat dan hal tersebut nyata terjadi, 
melihat malaikat dalam wujud manusia 


1 5 Imam Nawawi berkata, "Dalam hadits tersebut disebutkan 
kebaikan Ummu Salamah. Dalam hadits juga dijelaskan 
bahwa manusia bisa melihat malaikat, dan itu nyata, 
manusia bisa melihat malaikat dalam bentuk manusia. 
Sebab, mereka tidak kuasa melihat malaikat dalam bentuk 
aslinya." 


karena manusia tidak mampu melihat wujud 
asli malaikat. 


KEUTAMAAN ZAINAB UMMUL 
MUKMININ ^ 

HADITS KE- 1595 

t£iJi £.13 j' 5' ^ 

AUl r'gjJJ jV-S joJuuj AaL& AUl 

Iju :j\S \3j&- dXi \JL>I :j jllj 

IjU I \Vytt I4J ijiijjo 'CJaS> 

co5j t £5 1^)1 Iftjj Jjj» cJE UjI <juu L«lxi 

iSjuaJi 4^* 

( J-iasl AiJwall <^l <— W tt : j <»y»-l) 

Aisyah meriwayatkan bahwa sebagian 
istri-istri Nabi jig bertanya kepada Nabi, 
"Siapakah di antara kami yang segera 
menyusul Anda (setelah wafat)?" Beliau 
bersabda, "Siapa yang paling panjang 
tangannya di antara kalian." Maka mereka 
segera mengambil tongkat untuk mengukur 
panjang tangan mereka. Ternyata, Saudah 
■m yang paling panjang tangannya di antara 
mereka. Setelah itu (yakni ketika Zainab 
meninggal), kami mengetahui bahwa dialah 
(Zainab) yang paling gemar bersedekah. Dan 
ternyata Saudah yang lebih dahulu menyusul 
kematian beliau, dan dia juga paling gemar 
bersedekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat' (24), Bab: 
Shadaqah yang paling afdhal (11)) 

- Penjelasan-- 

tlji «3u fa! \^i : Yang lebih dahulu meninggal 
duniamenyusulmu.kataUjftanpatandata’nits 


1013 



berdasarkan pernyataan Sibawaih seperti 
dinukil Az-Zamakhsyari darinya dalam surah 
Luqman; Uji sama seperti '& , memberikan 
ta' ta'nits pada kata ini tidak fasih. Saya 
sampaikan; Sibawaih menyebutkan dalam 
juz pertama kitab Nahwu karyanya, halaman 
401 sebagai berikut; aku bertanya tentang 
perkataan mereka; 2$ dan 
, ia menjawab; jika engkau menyebut £1 , 
kata ini sama seperti J’ karena jf adalah 
kata mudzakkar yang bisa digunakan untuk 
mudzakkar dan mu'anntas. Juga sama 
seperti kata , jika engkau mengatakan; 

berarti kau bermaksud me-mu' anntas- 
kan isim, seperti halnya sebagian orang 
Arab mengatakan seperti yang dinyatakan 
Khalil; Shli $$ • Demikian penjelasan Az- 
Zamakhsyari. 

: Khabar mubtada' yang dibuang, yang 
ditunjukkan oleh pertanyaan, perkiraannya 
demikian; & (yang paling 

cepat menyusulku di antara kalian adalah 
yang paling panjang tangannya di antara 
kalian). Kata ganti pada kalimat; Ijii-t* dan 

merujuk kepada makna jamak, bukan 
pada kata jamak perempuan. Jika merujuk 
pada kata jamak perempuan, tentunya 
bentuknya seperti ini; V&jk untuk 

mengagungkan kedudukan mereka (istri-istri 
Nabi jg), sama seperti firman-Nya; {&<•& j 
Csii^O- 

aiiJt U* <&£ uSf liihS : Maksudnya, kami 
baru tahu setelah itu, bahwa panjang tangan 
yang dimaksud Nabi Kg adalah tangannya 
yang panjang, tapi yang dimaksud adalah 
sering memberi. Tangan di sini adalah 
majaz untuk sedekah, dan sifat panjang 
memperkuat hal itu karena sesuai dengan 
kata yang digunakan secara majaz. 


KEUTAMAAN UMMU SULAIM 

HAD1TS KE- 1596 

5' &i ^ 

«O-uJb UIj |L3 <wl 

: jui 3) J Jd Jp 's/i 4^Ju» p! CmA jifr 

Jjai 1 -jL VA O : j Aa^a-i) 

j' j&- 

Anas m meriwayatkan bahwa Nabi 
tidak masuk rumah di Madinah selain rumah 
Ummu Sulaim, selain dari istri-istrinya. Dan 
jika ditanya, beliau menjawab, "Aku kasihan 
kepadanya karena saudaranya terbunuh 
ketika bersamaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Keutamaan bagi orang yang 
mempersiapkan orang yang berperang dan 
Menggantikan posisinya dalam keluarga 
dengan baik (38)) 

KEUTAMAAN ABDULLAH BIN MAS’UD m 

HAD1TS KE- 1597 

«ilfr 4jS 1 (j£?j i <j)i -)®^v 

t» L**- l /J tS C a i* J:\j Ui 

& 4Ali ^ 5' ^/J 

U3 4^)1 cJ 

Ajjl ^ ^a\ 

Uc aJM J* V Aa->\) 

(^ j; a!)I juxi (_Jtu ipt, rv 


1014 



Abu Musa Al-Asy'ari m berkata, "Ketika 
aku baru datang bersama saudaraku dari 
Yaman dan tinggal beberapa lama, kami 
menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud itu 
termasuk keluarga Nabi jg, karena ia selalu 
bersama ibunya masuk ke rumah Nabi 
(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 
Sahabat Nabi jg" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abdullah bin Mas'ud m (37)) 

Penjelasan 

: Selang berapa lama. Imam An-Nawawi 
menyatakan, Asy-Syafl’i dan para sahabatnya 
menyatakan, para peneliti di antara para ahli 
bahasa dan lainnya menjelaskan, oji-t berlaku 
untuk sebagian dari masa, baik lama ataupun 
sebentar. 

g} U : Kami tidak mengira. 


HADITS KE- 1598 

AlJl jJc. — \®^A 

fiil jJd fJJlj 

Jui flllj CijyM \juhi jJuAJ aJls» alil 

(jl pL*j aJlC- 4JJ1 *giJl jiifr 

UI <4)ll ub£aJ p 1 &1 

U £*m* 1 ji^l ^ (jjjlJ) 

tiUi Jjij taj cuju w i ui 

( y» »1 jH\ ulj A ubf 11 : j t) 

((Ju-, «ulc- 4JJl gjiJl t-AsusI 

Abdullah bin Mas'ud menyampaikan 
khotbah kepada kami, lalu berkata, "Aku 
telah menerima langsung dari lisan Rasulullah 
Sjg sebanyak 70 lebih surat. Demi Allah, para 
shahabat Rasulullah |g pun telah mengetahui 
bahwa aku adalah orang yang paling paham 


mengenai Kitabullah, namun aku bukanlah 
orang yang terbaik di antara mereka." 

Syaqiq berkata, "Suatu ketika aku duduk 
di suatu halaqah, lalu aku pun mendengar 
apa yang mereka katakan. Dan aku 
tidak mendapati seorang pun yang 
membantahnya." 14 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan AI-CluKan" 
(66), Bab: Bacaan dari para shahabat Nabi 

mm 

- Penjelasan - 

: Jamak iiU-i sama seperti kata izU 
dan arti halaq adalah sekelompok 

orang yang duduk melingkar seperti gelang 
pintu dan lainnya. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, hadits ini membolehkan 
seseorang menyebutkan keutamaan dan 
ilmu yang dimiliki jika diperlukan. Larangan 
menganggap diri suci adalah ketika 
seseorang memuji dirinya tanpa adanya 
keperluan, bahkan dengan maksud untuk 
membanggakan diri dan ujub. 


HADITS KE- 1599 

41)! fJJl .ui. -\i\\ 

•J y* cJjil U YfS- a)[ S/ (jjJl f2llj :jlj «4JL& 
cJjit S/J cJjjl jj! jilfrl UI} ^Jl fiil 
j5j cJji! j^i i €\j \ fiii oi^ & h\ 
(Jj^l iiiuJ fiil (J-f j*^l !^>1 f^l 

•) vjVj A zjTjiJl J5Liai <— <US" 11 

(jj-y aJi& Alijl LjUwjI 


16 Imam Nawawi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa 
untuk suatu keperluan seseorang dibolehkan menyebutkan 
keutamaan, keilmuan yang dimiliki, atau lainnya. Dan 
dilarang bila tidak ada suatu keperluan. 


1015 



Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Demi 
Allah yang tidak ada llah selain-Nya. Tidak 
ada satu surat pun yang diturunkan dari 
Kitabullah kecuali saya tahu di mana surat itu 
diturunkan. Dan tidak ada satu ayat pun dari 
Kitabullah kecuali aku tahu kepada siapa 
ayat itu diturunkan. Sekiranya aku tahu, ada 
orang yang lebih tahu tentang Kitabullah dan 
tempatnya bisa ditempuh dengan unta, maka 
pasti aku akan berangkat menemuinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Al-Qur'an" 
(66), Bab: Bacaan dari para shahabat Nabi 
M( 8)) 

HADITS KE-1600 

<(j JLr* 1 ®’ _ NV' 

:jul Ji &\ alft aift 4JJ\ Jui : jll 

(J C « j U rt \»a Juu J 1^1 *)( 

{ja 5 IjiJl AOl 

<(*J iJui) ijjuwa 4JJ| ££ 

J*»- 0^ 5^*0 ^ y' Sy 

yUv«l JSU)i V <^>l) 

yjt ^IL> v-»U tl ijjLj 

Hadits Abdullah bin Amru dari Masruq, 
berkata, "Disebutlah (nama) Abdullah bin 
Mas'ud di sisi Abdullah bin Amru, ia pun 
berkata, 'Itulah orang yang aku cintai hingga 
sekarang, setelah Rasulullah jjg bersabda, 
"Dengarkanlah bacaan Al-Ourian dari empat 
orang; Abdullah bin Mas 'ud, Salim sahaya 
Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz 
bin Jabal 


1 7 Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay 
bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Disebutkannya nama 
keempat orang tersebut karena mereka lah orang paling 
teliti dan tekun dalam melafadzkan Al-CJur'an, meski 
orang selain mereka lebih memahami maknanya daripada 
mereka. Atau, mereka benar-benar mencurahkan seluruh 
waktu untuk belajar Al-CJur'an secara langsung, sedang 


(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 
Sahabat Nabi g3j" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Salim hamba sahaya Abu Hudzaifah 
m (26)) 

Penjelasan 

Adanya empat shahabat ini disebut secara 
khusus karena mereka lebih menguasai 
lafal Al-Qur’an dan lebih sempurna dalam 
menuturkannya, meski ada sahabat lain 
yang lebih memahami makna-makna Al- 
Qur’an melebihi empat sahabat ini, atau 
karena empat sahabat ini meluangkan 
sepenuh waktu untuk mengambil Al-Qur’an 
dari beliau secara berhadapan langsung, 
sementara sahabat lain cukup mengambil 
Al-Qur’an satu sama lain di antara mereka. 
Hadits ini bukan bermaksud bahwa tidak 
ada yang hafal Al-Qur’an secara keseluruhan 
selain keempat sahabat tersebut. 


HADITS KE-1601 

gjfj jJl doa*. “ n *' 

AD' 

*Sj y fJs’ 

Ju) W :jLajSll i— Jli* UT : j Aa-^-i) 

(«f. ^Jt tiot} 

Anas s® berkata, "Orang yang menghafal 
seluruh Al-Ourian pada masa Nabi ada 
empat dan semuanya berasal dari kaum 
Anshar, yaitu Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin 
Jabal, Abu Zaid, dan Zaid bin Tsabit." 


selain mereka hanya belajar dari sebagian yang lain. 


1016 



(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat " (63), Bab: Akhlak- 
akhlak terpuji Zaid bin Tsabit m (1 7)) 

HADITS KE- 1602 

j\3 tilc- &\ q£j dUU | iLjjS- -n.? 

5j ^ 4&I 4A)I 

l^= 4 fJ ^ y? 5' i' 

jUo : jll Jlllj : jtS 

<_$' v*^* 't : jtaiS/l v-Jb. ip --(i tSjUJl ^»-^»-1) 

(oc- -jll <_^,r j, 

Anas berkata, "Nabi jg- bersabda kepada 
Ubay, 'Sesungguhnya Allah memerintahkan 
aku membaca Al-Our'an kepadamu yaitu: 
lam yakunilladzina kafarO .' Ubay bertanya, 
'Apakah Allah menyebut namaku?' Jawab 
Nabi, 'Ya.' Maka menangislah Ubay 18 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat" (63), Bab: Akhlak- 
akhlak terpuji Ubai bin Ka'ab asz (1 6)) 

---Penjelasan - 

,jlii : Apakah Allah menyebut namaku, atau 
yang dimaksud adalah Allah berfirman, 
"Bacakan surah ini pada salah seorang 
sahabatmu,” lalu aku (Nabi sg) memilihmu. 

: Ubay bin Ka’ab mungkin menangis 
karena senang, atau mungkin karena khusyuk 
dan takut lalai mensyukuri nikmat tersebut. 


18 Bisa jadi ia menangis karena gembira, atau karena takut 
tidak mampu mensyukuri nikmat itu. Al-Qurthubi berkata, 
"Ubay terkejut akan hal itu. Sebab, namanya yang disebut 
oleh Allah dan perintah-Nya agar Nabi membacakan 
surat itu kepadanya adalah sebuah kehormatan yang 
sangat besar. Karenanya ia menangis." la juga berkata, 
"Surat ini disebut secara khusus karena meski singkat 
tapi ia berisi tauhid, risalah Islam, ikhlas, shuhuf, kitab- 
kitab yang diturunkan kepada para Nabi. Di dalamnya 
juga disebutkan masalah shalat, zakat, tempat kembali 
(kampung akhirat), serta penjelasan mengenai ahli surga 
dan neraka." 


Al-Qurthubi menuturkan, Ubay merasa heran 
karena adanya Allah menyebut namanya 
agar Nabi % membacakan suatu surah Al- 
Qur’an padanya adalah sebuah kemuliaan 
besar, karena itulah dia menangis. Ia juga 
menyatakan, surah ini secara khusus disebut 
karena mengandung tauhid, risalah, ikhlas, 
lembaran-lembaran dan kitab-kitab yang 
diturunkan kepada para nabi, juga menyebut 
tentang shalat, zakat, akhirat, penjelasan 
tentang penghuni surga dan neraka, meski 
surah ini ringkas. 


KEUTAMAAN SA’AD BIN MU’ADZ 

HADITS KE- 1603 
:a!c. &\ gbj jAZ. iio aji. -\vr 
pS/J aJ-c- aOI 

31 X» OJUj 

i-JL* U tjUfliSll "'P iSjUJl <la^i-t) 

(*^fr oil (_s^j Jai— 

Jabir t® berkata, "Aku mendengar Nabi ^ 
bersabda, 'Sungguh Arasy telah berguncang” 
karena kematian Sa'ad bin Mu'adz.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai" (63), Bab: Akhlak- 
akhlak terpuji Sa'ad bin Mu'adz m (12)) 

Penjelasan 

: Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ulama berbeda pendapat terkait 
penakwilannya. Sebagian menyatakan, kata- 
kata ini sesuai zhahimya. 


19 Imam Nawawi berkata, "Para ulama berselisih pendapat 
mengenai ta'wilnya. Sekelompok orang mengatakan 
bahwa ia seperti apa adanya. 'Arasy bergetar artinya, 
bergerak-gerak karena gembira dengan kedatangan ruh 
Sa'ad bin Mu'adz." 


1017 



j£jlj&l:Arasy bergetar karena senang dengan 
kedatangan ruh Sa’id dan Allah memberikan 
keistimewaan pada Arasy dengan getaran ini. 
Ini mungkin saja terjadi, sama seperti firman 
Allah e& , "Dan di antaranya sungguh ada 
yang meluncur jatuh, karena takut kepada 
Allah” (Al-Baqarah: 74) Perkataan ini adalah 
tekstual hadits, dan inilah pendapat terbaik. 


HADITS KE-1604 

Co-Ul : j\S tilfr &\ gl/Sl 

jifo < jiJ>- a!> pS/j AjJ Lft 5S)I U 

: JUl iASwa \ 

JP” il SU» JjUtf Jjillai » JJb ^ 

OiJl ji «I4L» 

vJb. vjL \f :j UjS| s-i^ V : <i 

(*» .uli 'j 

Al-Bara' s® berkata, "Nabi ^ diberi hadiah 
pakaian yang terbuat dari sutra. Para 
shahabat beliau pun menyentuhnya dan 
mereka terkagum-kagum dengan kehalusan 
kain tersebut. Beliau lantas bersabda, 'Apakah 
kalian kagum dengan kehalusan kain ini? 
Sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz (di 
surga) lebih baik darinya atau lebih halus/" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat " (63), Bab: Akhlak- 
akhlak terpuji Sa'ad bin Mu'adz m (12)) 

Penjelasan - 

JJ* Si. : Pakaian ini dihadiahkan Ukaidar 

Daumah kepada Nabi £$£. 

jilidi : Jamak jiai; artinya sapu tangan. Ibnu 

Al-A’rabi,IbnuFaris,danlainnyamenjelaskan, 

mindil berasal dari kata nadal yang berarti 

pindah, karena sapu tangan berpindah dari 


satu orang ke orang lain. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, ulama menyatakan, ini adalah 
isyarat keagungan kedudukan Sa'ad di surga, 
dan pakaian paling rendah di surga, lebih 
baik dari dunia seisinya, karena sapu tangan 
adalah kain paling rendah, mengingat sapu 
tangan dipersiapkan untuk kotoran. Artinya, 
selain sapu tangan lebih baik. 


HADITS KE-1605 

«U 4 I& isi (jjfj -\v® 

iin i :j\l 

I4IU JIaEJI 4^*3 jp JtL 

Jauh tjli !jJ6 (5^13 

i Ia ja ilsU J) 

j» ijaid JjJ tA 9 ' ; j UyteyJI 

Anas bin Malik g® berkata, "Nabi ^ diberi 
hadiah jubah yang terbuat dari sutra tipis 
dan sebelumnya beliau telah melarang 
memakai sutra, lalu orang-orang menjadi 
heran karenanya. Maka beliau bersabda, 
'Demi Zat Yang jiwa Muhammad berada di 
tangan-Nya, sungguh sapu tangan Sa'ad bin 
Ubadah di surga lebih baik dari ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah 1" (51), Bab: 
Menerima hadiah dari orang musyrik (28)) 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN AMRU 
BIN HARAM, AYAH JABIR m 

HADITS KE-1606 

(U4J Lfr 51)1 Atll -)V*\ 

cAj Jii li (j£-\ «ijjb 's-lfi :j\S 


1018 



■ASj <1*1*19 4&I J*i AUl <^J*6 

«aIc- JLiSl 5l ZJ cJili l?jS 

jitl jiiil ilc. JLsi'i cliS fi 
£jj$ <fllj aJlc- 51)1 J 'ya AJdl JJ*J 
jl a£| :lplii #ji» Ja rjlll «iaiUtf oji 
(iJl^ Ui « Jj Sl jl jUS : j\i i jj*£ c*^I 

ji- 4 ^ -fl aI^j a^so^di 

bi-»*- fo :jSU4 v'sS' ?r :£ cSjUJ) ^>i) 

(-i) 

Jabir bin Abdullah m berkata, "Pada hari 
perang Uhud, jenazah ayahku didatangkan 
dalam kondisi telah rusak dan diletakkan 
di hadapan Rasulullah £g. Ketika itu, 
jasadnya ditutup dengan kain. Tatkala aku 
menghampiri untuk membuka tutupnya, 
kaumku mencegahku. Aku coba sekali lagi 
untuk membukanya, tapi kaumku tetap 
mencegahku hingga akhirnya Rasulullah 
memerintahkan agar jenazah ayahku 
diangkat. Kemudian beliau mendengar 
suara teriakan maka beliau bertanya, 'Suara 
siapakah itu?' Orang-orang menjawab, 'Putri 
atau saudara perempuan Amru.' Kemudian 
beliau berkata, 'Mengapa kamu menangis?' 
atau "Janganlah kamu menangisinya, karena 
malaikat senantiasa menaunginya dengan 
sayap-sayapnya sehingga (jenazah) ini 
diangkat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Ali bin Abdillah (35)) 

Penjelasan 

jsi : o\£-\j jli sama seperti js» 

artinya bagian-bagian tubuh orang 
yang sudah mati, hidung, telinga, kemaluan, 
atau yang lain dipotong (mutilasi), isim kata 


ini adalah ililil dengan tasydid untuk dilebih- 
lebihkan. 

l£s ;JfL : Ditutup dengan kain. Uji beri’rab 
nashab dengan membuang huruf jar, 
maksudnya; yjs, Ji. 

£ij Ji iibi lijij Ui : Maksudnya 
kematiannya tidak perlu ditangisi karena 
ia telah mendapatkan kedudukan seperti 
itu, bahkan seharusnya merasa senang 
karenanya. 


KEUTAMAAN ABU DZAR m 

HADITS KE- 1607 

UI ^Ju \U :J15 ^ <14 ^ ”)W 

6 i 1 ^ AUl ^iJl j3 

1 li jilft j pj& ^ 35)1 '1* Ji 

^-<13 pU-Im ^ ajG Z\ j 
<iio5 Ji- £*)/l jAJails JiSI p & 
yfc «ji ji p «aJJ5 J? 

U : jlla j*X]U Ja U «USlfj 

««L* 1^3 «J AJLmi 03^1 

J-i Ji)l jU Hli Ji- 

(AJL& A*Jl& Ajjl 

Ui3 JoJ 1 Aji cijii «^fr ol ji JJJl jiuu a£j3I 
flS* 1 \ n j : * «X^lj <JU*3 ^lj Aji*) olj 

<«^u**JI Jl #SJ3 j ASjI J-*^l P £**sl Ji- 

ipS>j A-lc- a)J| Ji jlll «^Jll JUi J9J 

UI : jlls «£jp Aj jii Aaivhi JI Slii jUl J> 
«aJU aj UUld «Aillll iJji jjuu jijJJ JU 


1019 



bi io-ii u4~» Si 

jo Aju» f lili ciiUi JJLj ^ i 1x3 tiiJli)! j»jj jlS” 

(1)1 :j\i dUJbl (5^1 U Sll :J\i 
: jli tJjuiS cJuii tjjjjLiyd liOLtj Ijl^& 

bll pJSij 4aJl£> 4)1 4Jdl <u|$ 

dLlfr ciU4 luii co|3 oi «<^*olI Cog w gl 
,J^- c^aJe d)ll ;dl J^)l (jl^ cJi 

ji-v: ( J»' tyiJb JJJajli «J*Ai J^-Oj 

^^ma 3 (djb« t^Juijj A*Ic 4A3l ^gi)l jjp 
4*1 £•■ 4131 ^ill 4 ] JUi 4jW« |aJUi«lj lAcjd £yA 

\£j*\ du3b Jji- (3uj5 (Jl jjujj 

5i? ^ (^jjlj :jli 

^4-il Jpb ^Slil iJ^-lUl J1 Ji 
fjSSl f 13 ^ 431 ijLj ijui 05 ‘Al ol 

4-jlfr 4^*=S «jj^Cill J)3 *ysrL!o\ JL> ejj^ai 
5]3 «jUc- (V? AjI 5j^*» jLi**Jl ^=Jjj :Jli 
3\E jlj jL^L; oJla 3\S jillil Jl £5jlj£ Jj^JS 
(j-Uiil C«S li tA^Jl IjjUj <ojJfh3 A^iiJ oiJl 

4 lft 

^1 f ^-1 v lf rr :j U;^l ^SL. w 4 ^jUJl *^s-l) 

(c£. Jill^jji 

ibnu Abbas m berkata, "Ketika berita 
pengutusan Nabi £| sampai kepada Abu 
Dzar, ia berkata kepada saudaranya, 
'Berangkatlah kamu menuju lembah (Mekah) 
itu, dan kabarkan kepadaku tentang laki-laki 
yang mengaku sebagai nabi ini dan mengaku 
berita dari langit datang kepadanya. 


Dengarkanlah ucapannya kemudian 
kembalilah kepadaku/ 

Kemudian saudaranya berangkat hingga 
sampai di Mekah dan mendengarkan apa 
yang diucapkan laki-laki yang dimaksud, lalu 
ia kembali kepada Abu Dzar, dan berkata, 
'Aku melihatnya mengajak kepada akhlak 
yang mulia dan perkataan yang bukan 
sya'ir/ Abu Dzar berkata, 'Kamu belum bisa 
memuaskan apa yang aku cari/ 

Maka Abu Dzar berkemas menyiapkan bekal 
perjalanan dan membawa kantong (terbuat 
dari kulit) berisi air. Sesampainya di Mekah, 
dia memasuki Masjidil Haram lalu mencari 
Nabi M padahal ia tidak mengenalnya, 
la tidak mau bertanya tentang beliau 
sehingga masuk tengah malam. Kemudian 
Ali melihatnya dan Ali tahu bahwa Abu Dzar 
itu orang asing, maka ia mengajaknya ke 
rumahnya. 

Abu Dzarikut dengan Ali tetapi masing-masing 
tidak saling bertanya tentang sesuatu hingga 
pagi hari. Kemudian Abu Dzar membawa 
kantong airdan bekalnya ke masjid, la berada 
di sana sepanjang hari itu, tapi ia belum juga 
melihat Nabi ^5 hingga sore hari. Kemudian 
ia kembali ke tempat pembaringannya dan 
Ali lewat di hadapannya seraya berkata, 
'Apakah ia tidak tahu tempat bermalamnya 
semalaman itu?' 

Kemudian Ali mengajaknya tapi masing- 
masing tidak saling bertanya tentang 
sesuatu pun. Hingga ketika hari ketiga 
pun demikian, maka Ali berkata, 'Bisakah 
engkau menceritakan kepadaku apa yang 
menyebabkanmu datang ke sini?' Abu Dzar 
berkata, 'Dika kamu berjanji dan membuat 
kesepakatan untuk memberikan petunjuk 
kepadaku maka aku akan menceritakan 
maksud kedatanganku/ 

Ali pun menyanggupinya dan 
memberitahukan kepada Abu Dzar, Ali 
berkata, 'Sungguh itu merupakan kebenaran. 


1020 



ia memang seorang Rasulullah — . Besok pagi 
ikutlah denganku. Jika aku melihat sesuatu 
yang membahayakan dirimu, aku akan 
berdiri seolah aku menuangkan air. Dan jika 
aku berjalan maka ikutilah aku hingga kamu 
masuk ke dalam tempat di mana aku masuk.' 
Maka Abu Dzar pun melakukannya. Dia 
berangkat mengikuti Ali hingga Ali menemui 
Nabi Setelah Abu Dzar mendengar sabda 
beliau maka ia masuk Islam di tempat itu juga. 
Nabi bersabda kepadanya, 'Kembalilah 
kepada kaummu dan sampaikanlah kabar 
kepada mereka sampai datang perintahku 
kepadamu.' Abu Dzar berkata, 'Demi Zat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh 
aku akan umumkan kalimat tauhid ini kepada 
mereka (kaum Musyrikin) secara terang- 
terangan.' Kemudian ia keluar lalu datang 
ke Masjidil Haram dan berseru dengan suara 
yang keras, 'Asyhadu an 16 ilaha illallah wa 
anna Muhammadar rasOlullah ! 

Seketika itu juga kaum musyrikin terperangah 
lalu mereka memukuli Abu Dzar hingga 
terjatuh. Kemudian Al-Abbas datang 
mengangkatnya dan berkata, 'Celaka 
kalian. Bukankah kalian tahu bahwa orang 
ini berasal dari suku Ghifar dan bukankah 
jalur perdagangan kalian menuju Syam 
melewatinya?' Abbas menolong Abu Dzar 
dari perlakuan mereka. Esok harinya Abu 
Dzar kembali mengulangi keberaniannya 
seperti itu dan mereka pun kembali menyiksa 
Abu Dzar hingga membuatnya tersungkur 
dan Abbas kembali menolongnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshar" (63), Bab: Keislaman 
Abu Dzar m (33)) 

- Penjelasan 

vsaljjl lii jj : Lembah Makkah. 

Ji : Lembah Makkah. 


j : Nashab dengan perkiraan; SjK «4^3 
(aku mendengarnya mengatakan sesuatu), 
atau ‘athaf kepada kata ganti pada kata idj , 
mengikuti pola kata-kata; iSjt *Uj £s (aku 
memberinya -hewan ternak- jerami dan air 
dingin). 

U : Keperluanku tidak tercapai, dan aku 
hilangkan keinginan untuk mengungkap 
persoalan ini. 

iii : Geriba yang sudah lapuk. : Nabi 

-mencarinya. 

JlSlit : Bukankah sudah tiba saatnya. 

j&J $ : Ia memiliki rumah untuk ia huni, 
atau maksudnya mengundang ke rumahnya. 
Kata jjU di-mudhaf-kan kepadanya karena ia 
sering berada di rumah itu. 

«1US JL ^ SUS : Ali mengulangi hal yang sama, 
yaitu membawa Abu Dzar ke kediamannya. 

Sfl : Untukmenuntunku menuju tujuanku. 
jiSS : Ali menunaikan janji yang pernah ia 
sampaikan kepada Abu Dzar. 

: Mengikutinya. 

I* : Aku akan meneriakkan kalimat 

tauhid dengan suaraku. 

: Di tengah-tengah kerumunan 

mereka. 

fjSil jl» p : Maksudnya kaum Quraisy. 
pliJI j) (Sl) : Maksudnya rute pada 

pedagang kalian menuju Syam melewati 
mereka (Bani Ghifar). 


KEUTAMAAN JARIR BIN ABDILLAH m 

HADITS KE-1608 

U :J\S «U& 4&I jij? doa» -W A 


1021 



<jl Oj^Lm » jJjj *^i Jijj 

: J\Ij hjjjJa i^9«uj oj^i 4 J^l Jp c%Jl S/ 

Jc c^i M ^ w «W-l olrf* »1 : j *>Jt ^>1) 

<J^ 

Jarir ass berkata, "Nabi ^ tidak pernah 
melarangku untuk bertemu beliau semenjak 
aku masuk Islam dan tidaklah beliau melihat 
aku melainkan beliau tersenyum di depanku. 
Sungguh aku pernah mengadu kepada beliau 
bahwa aku tidak pandai dalam menunggang 
kuda lalu beliau memukul dadaku dengan 
lalu mendoakanku, Ya Allah, teguhkanlah ia 
dan jadikanlah ia sebagai pemberi petunjuk 
yang lurus." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad’ (56), Bab: Orang 
yang tidak bisa mengendarai kuda dengan 
baik (162)) 

— Penjelasan-- 

U : Ia tidak menghalangiku untuk 
mencari sesuatu yang aku cari atau untuk 
masuk ke dalam rumahnya. 

: Menunjukkan orang lain. 

: Menunjukkan diri sendiri. Ibnu 
Baththal menjelaskan; dalam rangkaian 
kalimat ini terdapat kata yang didahulukan 
dan yang diakhirkan, karena seseorang tidak 
bisa menunjukkan orang lain sebelum ia 
mendapat petunjuk. 


HADITS KE-1609 

j 15 jiJ>- -V\»S 

Uaj <S2 (ji S/l *a^ 

:J\5 Cj& JLla 4|Ul> 


lylSj {y* j jyls aSUJ 

Csja* JJU Jp c%Jl S/ cu5j :J15 tjl£> 
: jlij ^ JS1 ColJ 
4®i JJdajlS C x$a Uili iJoU-lj iip j*4^ 
AUl AOl cil 
<J jJlj 

Jl 4<3j»’l U J2&-U 

(J^ Ja^" :J1$ 



(j j>- ob #1 : olsS* Ot : j cSjUiJI to-^i-i) 

Jarir m berkata kepadaku bahwa Rasulullah 
jg telah bersabda kepadaku, "Bisakah kamu 
membuatku beristirahat dari urusan Dzul 
Khalashah? 20 " Dzul Khalashah adalah sebuah 
rumah di Khats'am yang dinamakan Ka'bah 
Al-Yamaniyah. Maka aku berangkat dalam 
rombongan yang berjumlah 150 pasukan 
berkuda dari suku Ahmas yang gagah berani. 
Mereka adalah para penunggang kuda yang 
ulung. 

Saat itu, aku adalah orang yang tidak tahan 
di atas kuda sampai akhirnya beliau memukul 
dadaku hingga aku lihat bekas jari tangan 
beliau di dadaku. Kemudian beliau berdoa, 
"Ya Allah, mantapkanlah ia dan jadikanlah ia 
seorang pemberi petunjuk yang senantiasa 
lurus." 

Jarir berangkat menuju rumah tersebut lalu 
merusak dan membakarnya. Kemudian 
ia mengutus delegasi untuk menemui 
Rasulullah dan mengabarkan apa yang 
telah terjadi. Utusan Jarir berkata, "Demi 
Zat Yang Mengutusmu dengan hak, tidaklah 


20 Sebuah rumah di Yaman yang dijuluki Ka'bah Yaman. Di 
dalamnya terdapat patung-patung yang disembah oleh 
penduduk Yaman. 


1022 



aku menemuimu melainkan aku telah 
meninggalkan rumah tersebut seolah seperti 
unta yang kosong tak berisi atau terjangkit 
penyakit. Kemudian beliau mendoakan 
keberkahan kepada kuda-kuda dan orang- 
orang suku Ahmas sebanyak lima kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Membakar perumahan dan pepohonan (54)) 

Penjelasan 

tsj : Sebuah rumah di Yaman, di rumah 
ini ada berhala-berhala yang disembah. 
jUU. : Sebuah kabilah masyhur, nasab mereka 
terhubung kepada Khats'am bin Anmar bin 
Irasy. 

: Karena Ka’bah palsu ini berada di 
Yaman, mereka membuat Ka’bah ini untuk 
menyamai Ka’bah Baitul Haram. Ini namanya 
menyandingkan sesuatu yang disifati 
kepada kata sifat. Para ahli nahwu Kufah 
membolehkan hal itu. Sementara menurut 
para ahli nahwu Bashrah menggunakan 
perkiraan berikut; Ka’bah di arah Yaman. 

Salah satu kabilah Arab, mereka ini 
adalah saudara-saudara Bujailah, golongan 
Jarir. 

: Mereka menunggangi kuda 
dengan mantap. 

: Mantap di atas kuda. 

Syr * jst \$£ : Seperti unta kosong. 

j' : Kiasan untuk melenyapkan hiasan 
dan menghilangkan kebahagiaan. Al-Qadhi 
Iyadh menjelaskan, maknanya; seperti unta 
yang dilumuri ter karena unta ini berkudis 
sehingga warna kulitnya berubah hitam. 
Maksudnya warnanya berubah hitam karena 
terbakar. 

lP- !& ■ Mendoakan berkah 

untuk kuda dan orang-orang Ahmas. 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN ABBAS m 

HADITS KE-1610 

y> : jls a) Cj d ^•1 «jJuy 

|1a> 

(»^-l xs. *lil ^ t :j A^>!) 

Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa Nabi 
sgg ke kamar mandi, lalu aku menyediakan 
air wudhu untuk beliau. Beliau bersabda, 
"Siapakah yang menyediakan air wudhu ini?" 
Beliau pun diberitahu lalu mendoakan, "Ya 
Allah, berikanlah pemahaman agama yang 
mendalam kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Menyiapkan air di tempat buat hajat (10)) 

Penjelasan 

&ii : Makna hakikinya adalah tempat sunyi, 
dan digunakan untuk tempat untuk buang 
hajat secara majaz. 

: Air yang digunakan untuk wudhu. 
jejll ‘j ^3jl : Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menjelaskan dalam Al-Fath ; Ibnu Munir 
menjelaskan, kaitan antara doa mendalami 
agama untuk Ibnu Abbas dengan tindakan 
Ibnu Abbas yang selalu mempersiapkan 
air untuk keperluan Rasulullah karena 
tiga hal. Pertama; mungkin Ibnu Abbas 
membawakan air untuk Rasulullah jg 
ke tempat pembuangan hajat. Kedua; 
mungkin karena Ibnu Abbas meletakkan 
air di pintu agar diambil Rasulullah dari 
dekat. Ketiga; atau mungkin Ibnu Abbas 
tidak melakukan apapun. Ibnu Abbas 
menilai kemungkinan kedua lebih tepat 
karena lebih mudah, mengingat pada 
kemungkinan pertama (membawakan air 
untuk Rasulullah ketika beliau berada 


1023 



di tempat pembuangan hajat), mungkin 
saja Ibnu Abbas melihat aurat, sementara 
kemungkinan ketiga mengharuskan untuk 
bersusah payah mencari air. Langkah 
yang dipilih Ibnu Abbas ini menunjukkan 
kecerdasannya. Untuk itu, tepat jika Nabi 
|j§ mendoakannya agar diberi pamahaman 
mendalam dalam agama sehingga manfaat 
bisa didapatkan. Dan doa Nabi jSg ini 
terwujud. Imam An-Nawawi menuturkan, 
hadits ini menunjukkan keutamaan fiqh, 
anjuran berdoa tidak di hadapan mata orang 
yang didoakan, anjuran berdoa untuk orang 
yang berbuat baik terhadap sesama. Juga 
menunjukkan, doa Nabi jgjj untuk Ibnu Abbas 
terkabul, ia menempati puncak tertinggi 
dalam pemahaman agama. 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN UMAR m 

HADITS KE-1611 

6^ :<J15 H ^ 

ij \j lij j alSij aJ ls> 4jl)t £giJl eCi* 3 «jijM 

jJu<5 Alit #Jl 4JJ1 Jp C>jj 
v,£jl c 

^U1 blJti a^Lc- ajjI 

A^J«t Ajjl Ajjl jj .A gfe Jp 

^ CaIs o&li 5^ (»5^1 £§. cjy 

«OUjfl $ bi5 < jU 1 ^ # !& j&l 

ijfrl :Jyi -A4 *j-ui ^3 ISIJ 

jtf :jjui <>T dfo Qii :jl3 jliJl 5* 4)U 

^ a ^ ^^ 2^3 (^U> ^ 

: (J lis CjiJuw} A.J.& 4jJl ,^*sO 4J)I 


S/ «isu <5&3 JJJI ^ jl AlUl 

( JJJ1 fLi ljL t : 1-jbS" W :j (JjUyJI 

Abdullah bin Umar as berkata, "Telah menjadi 
kebiasaan seseorang pada masa hidup Nabi 
jg bila bermimpi, ia menceritakannya kepada 
Rasulullah. Aku pun berharap bermimpi agar 
aku dapat mengisahkannya kepada beliau. 
Saat itu, aku masih remaja. 

Pada zaman Rasulullah $3j aku tidur di 
masjid lalu aku bermimpi ada dua malaikat 
memegangku lalu membawaku ke dalam 
neraka. Aku melihat neraka yang ternyata 
adalah lubang besar bagaikan lubang 
sumur (atau jurang)) Neraka itu memiliki 
dua emperan dan aku melihat di dalamnya 
ada banyak orang yang telah aku kenal. 
Maka aku pun berkata, 'Aku berlindung 
kepada Allah dari neraka.'" Dia melanjutkan, 
"Kemudian kami berjumpa dengan malaikat 
lain lalu ia berkata kepadaku, 'Tangan takuti' 
Kemudian aku ceritakan mimpiku itu kepada 
Hafshah, lalu Hafshah menceritakannya 
kepada Rasulullah jg. Beliau pun bersabda, 
'Sungguh sebaik-baik orang adalah Abdullah 
bin Umar bila ia mendirikan shalat malam/ 
Setelah peristiwa ini Abdullah bin Umar tidak 
tidur malam kecuali sedikit." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (19), Bab: 
Keutamaan Ctiyamul Lail (2)) 

Penjelasan 

: Sisi-sisinya dibangun. 

: Dua sisi. 

JJl 'i'J adalah dua kayu untuk menarik timba 
dari sumur, khaththaf adalah besi yang ada 
di sisi kerekan sumur. Khalil menjelaskan, 
Jj\ adalah bangunan di sekitar sumur, 
kayu untuk kerekan sumur dipasang pada 


1024 



bangunan itu. Mihwar adalah besi untuk 
kerekan sumur. 

P ■ Kau tidak takut, maknanya; tidak ada 
rasa takut padamu setelah ini. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, maksudnya tidak ada 
rasa takut ataupun bahaya padamu. 

Js^' Uji untuk angan-angan, Y untuk 

syarat, karena itu jawabnya tidak disebut. 


KEUTAMAAN ANAS BIN MALIK m 

HADITS KE-1612 

:cJ\i { j^\ lio A » -MM 

Su :Jvs i ain y i Jl\ 4A3\ 

AjJtf I Lj 4) .iijljj (j)jj 

•jt£su <_»L tv :oljC.JI A* :j 4^p-i) 

Anas as» meriwayatkan dari Ummu Sulaim 
yang berkata, "Wahai Rasulullah, ini Anas 
pembantumu. Berdoalah kepada Allah 
untuknya. Beliau lalu berdoa, 'Ya Allah, 
perbanyaklah harta dan anaknya serta 
berkahilah apa yang Engkau berikan 
kepadanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Doa agar 
memiliki banyak harta dan barakah (47)) 

Penjelasan 

Imam An-Nawawi menjelaskan, terkabulnya 
doa beliau ini termasuk salah satu tanda 
nubuwah. Hadits ini menunjukkan 
keutamaan-keutamaan Anas, menunjukkan 
keutamaan orang kaya atas orang miskin, 
menunjukkan sebuah etika indah; ketika 
mendoakan sesuatu untuk orang lain terkait 
dunia, sepatutnya disertai mencari berkah, 
menjaga nikmat dan semacamnya. Anak- 


anak Anas adalah rahmat, kebaikan, dan 
manfaat tanpa menimbulkan bahaya berkat 
doa Rasulullah jg 


HADITS KE-1613 

Jgiil §1 :jti dUU # jit -NW 

Aj Ojyi-I LaJ tl aJl& 4jjl 
Aj Ui j»l Hjj «Juu 

OJI vV n :0>j^L-Yl ^ £,UJI **yi.t) 

Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
menyampaikan suatu perkara rahasia 
kepadaku hingga setelah itu aku tidak 
memberitahukannya kepada siapa pun. 
Dan sungguh Ummu Sulaim menanyakan 
kepadaku tentang rahasia tersebut, tapi aku 
tidak juga memberitahukannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinan " (79), Bab: 
Menjaga rahasia(46)) 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN SALAM m 

HADITS KE-1614 

C* a*** U : j\J jSu*i -MM 

(Jp J 

pSU, g? jill *JJ #1 # iil ue/'il 

JLfcli j Aj^ll oAA cJjj aJ»} : jll 

(aj^I JJlpl 

JUC i_JL> i_»L W ijLfllSll v_jbS” : j tSjUJI 

(«t -Uli f 4jjl 

Sa'ad bin Abi Waqash m berkata, "Aku 
tidak pernah mendengar Nabi bersabda 


1025 



kepada seorang pun yang berjalan di muka 
bumi ini bahwa ia termasuk penghuni surga, 
kecuali kepada Abdullah bin Salam. Dan bagi 
Abdullah bin Salam juga turun ayat ini (yang 
artinya), ‘Dan juga telah bersaksi seorang 
dari Bani Israil"' 2 ' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abdullah bin Salam «(19)) 


Abdullah bin Salam. Makna ayat; katakan 
kepadaku, bahwa Al-Qur’an berasal dari 
sisi Allah dan kalian mengingkarinya wahai 
orang-orang musyrik, padahal ada seorang 
saksi dari Bani Israil mengakui kebenaran 
yang serupa, yaitu berasal dari sisi Allah. Saksi 
tersebut beriman sementara kalian sombong 
untuk mengimaninya. 


— Penjelasan 

jc : Sifat mu'akkad untuk , 
seperti firman Allah m berikut; (j CIS j* U 5 
“Dan tidak ada suatu binatang melata 
pun di bumi.” (HOd: 6) Agar lebih merata dan 
meliputi. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
diriwayatkan bahwa Nabi ^ bersabda, “Abu 
Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga,” 
dan seterusnya hingga Nabi menyebut 
sepuluh sahabat. Juga diriwayatkan, Nabi 
M mengabarkan bahwa Hasan dan Husain 
adalah pemimpin para pemuda surga, 
Ukkasyah termasuk di antara para penghuni 
surga, demikian halnya Tsabit bin Qais dan 
sahabat lain. Ini tidak berseberangan dengan 
perkataan Sa'ad yang menyatakan, “Aku 
tidak mendengarnya,” juga tidak menafikan 
pemberitahuan kabar gembira surga untuk 
sahabat lain. Andai Sa’ad menafikan hal ini, 
yang menegaskan lebih didahulukan. “ Dan 
seorang saksi dari Bani Israil mengakui 
(kebenaran)yangserupadengan(yangtersebut 
dalam) Al-Qur'an lalu dia beriman, sedang 
kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya 


orang yang zalim" (Al-Ahqaf: 10) Jumhur 
menyatakan, saksi yang dimaksud adalah 


21 Imam Nawawi berkata, 'Disebutkan dalam hadits sahih 
bahwa Nabi bersabda, 'Abu Bakar masuk surga, Umar 
masuk surga dan Ali masuk surga.../ dan seterusnya 

5 a orang terakhir dari sepuluh orang yang diberi kabar 
ira masuk surga. Dalam hadits sahih juga disebutkan 
a Hasan dan Husain adalah pemuka para pemuda 
ahli surga, Ukasyah juga termasuk bagian dari mereka, 
begitu pula dengan Tsabit bin Qais, dan lainnya .' 
Menurut Jumhur, saksi dari bani Israil tersebut adalah, 
Abdullah bin Salam. 


HADITS KE-1615 


jjj 41)1 Co4>- — 1*\\© 

^ CCS* : 

bi fe jSl jp J i-j 

:lpll tiiil :cJu3 <4£xJj 

4ii»l jJa! 1«1A 

bjj ColJ 3li pju Sl U jjij 51 

ipStj 4Jl£> 41)1 *gi)l Jp 

y» Jii) iZfjj ^ Co j Alit 

££ 4iLul 


jliS iSlfil £ glUJl Q ^j^l 
(jllj ui-oiA Jlili £jJa£ol Sf cii *Aj\ 
oJ^li U}1&1 ££ C-J^ 


• .ft-Wwy 4>J>& 41)1 l ^4 J 

UjjJi ciij :jul 
j» Jijii &*■ aiy .fSCyi 


41)1 j4.j)l 31 jj Ojij 


1026 



4-C t -JU* <_>U \\ ijLaiYl i_Jlu oitT yc : j 4»p-i) 

Qais bin Ubad berkata, "Aku pernah duduk 
di masjid Madinah lalu datang seorang laki- 
laki yang tampak pada wajahnya tanda- 
tanda kekhusyukan. Orang-orang berkata, 
"Inilah seseorang di antara calon penghuni 
surga" Orang itu kemudian mengerjakan 
shalat dua rakaat secara ringan (tidak lama) 
lalu keluar masjid. Aku mengikutinya lalu 
aku berkata, "Ketika Anda masuk masjid 
tadi orang-orang mengatakan bahwa Anda 
termasuk calon penghuni surga." Orang itu 
berkata, "Demi Allah, sungguh tidak patut 
bagi seorang pun mengatakan suatu hal 
yang tidak diketahuinya. Aku akan ceritakan 
kepadamu apa alasannya. Sungguh aku 
pernah bermimpi pada zaman Nabi jg lalu 
aku ceritakan mimpiku kepada beliau. Dalam 
mimpiku itu seolah aku melihat taman yang 
luas, suasananya yang hijau nan asri, di 
tengahnya ada tiang-tiang dari besi. Bagian 
bawahnya adalah bumi sedangkan atasnya 
adalah langit. Pada bagian atasnya ada tali. 
Dikatakan kepadaku, "Mendakilah." Aku 
katakan, "Aku tak sanggup." 

Kemudian datang kepadaku orang yang 
membantuku, lalu ia mengangkat bajuku 
dari belakangku sehingga aku mampu 
mendakinya hingga ketika sudah berada 
di atas aku pegang tali tersebut. Dikatakan 
kepadaku, "Berpeganglah." Maka aku 
sanggup memegangnya dan sungguh tali itu 
berada pada genggamanku." Kemudian aku 
ceritakan mimpiku itu kepada Nabi maka 
beliau berkata, "Yang dimaksud dengan 
taman itu adalah Islam sedangkan tiang-tiang 
itu adalah tiangnya Islam dan tali itu adalah 
al-'urwat al-wutsqa (kalimat tauhid)) Dan 
kamu berada dalam Islam hingga meninggal 
dunia." Orang itu adalah Abdullah bin Salam. 


(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abdullah bin Salam a» (19)) 

Penjelasan 

: Meringankan keduanya, 
j&y Sltf AJZ U : Karena mungkin 
hadits Sa'ad tidak sampai kepadanya, atau 
sampai padanya namun ia tidak suka dipuji 
dengan hal itu sebagai bentuk sikap tawadhu 
dan tidak ingin tenar. 

3 lS ^ : Maksudnya pengingkaranku terhadap 
mereka. 

jfS : maksudnya Abdullah bin Salam, saksi 
mata. 

JLal . : Pelayan. 

: Maksudnya apa pun yang terkait 
dengan agama. 

IjiZ : Lima rukun Islam, atau kalimat 
syahadat saja. 

55 . ji>l jipl i!i$j : Kemungkinan 

penuturan tersebut adalah kata-kata 
Abdullah bin Salam. Tidak kenapa Abdullah 
bin Salam memberitahukan hal tersebut dan 
yang ia maksud adalah dirinya sendiri. Atau 
mungkin penuturan ini berasal dari kata-kata 
perawi. 


KEUTAMAAN HASSAN BIN TSABIT a» 

HADITS KE-1616 
Coli — N*\N*\ 

jkJ ‘jS- jM aJ>j «ui JLmCI 

4JJU SJLiil : JUl «SJjJa jl cJsJl 


1027 



41il {}_y*>j 

'pju : J\3 j^Jla 3I oJul j#]l 

(i&u^lil jSj uIj 1 r^jii-l »jj ub^ :j ifjUJI <>^>1) 

Hadits Hassan bin Tsabit m, meriwayatkan 
dari Sa'id Al-Musayyab, ia berkata, "Umar 
bin Khatthab pernah berjalan melewati 
masjid dan saat itu Hassan sedang 
melantunkan syair. Lalu Umar berkata, "Dulu 
saya pernah melantunkan syair di masjid 
ini dan kala itu ada seseorang yang lebih 
mulia daripadamu (yakni Rasulullah £§))" 
Kemudian Hassan menoleh kepada Abu 
Hurairah seraya berkata, "Saya bersumpah 
kepadamu dengan nama Allah, wahai Abu 
Hurairah, pernahkah kamu mendengar 
Rasulullah sg bersabda, "Wahai Hassan, 
balaslah cemoohan orang kafir itu. Ya Allah, 
kuatkanlah ia dengan rOhul qudus (Malaikat 
Jibril))" Abu Hurairah menjawab, "Ya." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang Malaikat (6)) 

Penjelasan 

iiiJ illij : Umar lantas mengingkari Hassan. 
<iiu iliiit : Aku memohon kepadamu dengan 
menyebut nama Allah. 

o-julil : Jirbil, ruh di-mudhaf-kan kepada 
kudus yang berarti suci. 


HADITS KE-1617 

: jvj tilfr q&, 'j 

^ j! 4jjl 

(J£=>rtUl jTs n »JU okT 


Al-Bara' berkata, "Nabi bersabda kepada 
Hassan, 'Balaslah cemoohan orang-orang 
kafir dan Jibril selalu membantumu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Awal Penciptaan " (59), 
Bab: Tentang Malaikat (6)) 

- Penjelasan - 

: Dari kata ^ (mencela), kebalikan 
dari memuji. 

: Dari kata muhajah, membalas celaan 
mereka. 

j y&j : Dengan bantuan dan pertolongan. 
Ini menunjukkan, boleh mencela dan 
menyakiti orang-orang kafir selama mereka 
tidak memiliki jaminan aman, karena Allah 
memerintahkan untuk memerangi dan 
bersikap kasar terhadap mereka. 


HADITS KE-1618 
"jj* ££ AJiSte 

aIv! t Si :cJils jIp 

^Xmij 4Ul 

Y L)' u-J vV ■" :J 

(v-»v— i 

Hadits Aisyah diriwayatkan dari Urwah, 
ia berkata, "Ketika aku memaki Hassan di 
dekat Aisyah, maka Aisyah berkata, 'Engkau 
jangan memakinya karena ia dahulu telah 
membela Nabi 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Orang yang tidak suka dicaci nasabnya (16)) 

Penjelasan 

: Membela. 


1028 



HADITS KE-1619 

:j\3 c jjjJLa ji- <ioa^- 

Ub«A j Lo (Oolj ^{p 

jj5 U jljj : j\Jj <aJ oCjU 

iJ cJul j* <j£c. iljjj 

oJla 3 • (3_J Q%»J <jlj,53 lAjuilc- 

JUS Al j\S oSj dUl* jiJu jl a! ji\S fi $ 

:cJlil (jLiifr oUlfr 2 jL§«« •jjS' jj5 (jjJlj) 
5f A.;i :a 3 cJll ^0 jjiil olai 
jJu-j AJLfr 4JJI 4JJI tJiUi 

(liliNl i^oi> uL XI ul^ U :j UjjliiJI <»-^l) 

Hadits Aisyah m , diriwayatkan dari Masruq, 
ia berkata, "Aku menemui Aisyah ® 
sementara Hassan bin Tsabit di sampingnya 
tengah melantunkan bait-bait sya'ir untuk 
memujinya. Hassan bersya'ir: 

Yang memelihara dirinya, teguh dan tidak 
mudah terperdaya 

Jadilah ia sasaran orang-orang yang lalai. 
Aisyah berkata kepadanya, Tetapi kamu 
tidak termasuk seperti itu/ Aku bertanya 
kepada Aisyah, 'Mengapa Anda mengizinkan 
dia menemuimu, padahal Allah telah 
berfirman (yang artinya), 'Dan orang yang 
berperan besar di antara mereka baginya 
akan mendapatkan siksa yang besar.'" (An- 
NOr: 11)) 

Aisyah berkata, 'Siksa apakah yang lebih 
berat dari kebutaan?* Aisyah melanjutkan, 
'Sungguh dia pemah membela Rasulullah $£ 
untuk mencaci musuh.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Peristiwa ifki (berita bohong) (34)) 


---Penjelasan 

: Wanita yang terjaga (dengan 
pernikahan) dan menjaga diri. 
d\jj : Sempurna akal. 

U : Tidak menuduh atau mencurigai. 

«iSj artinya engkau mengira seseorang, 
entah mengira baik ataupun buruk. 

: dengan tuduhan. 

J>:Lapar,maknanya;janganlahmenggunjing 
orang, karena jika kau menggunjing orang, 
kau kenyang memakan daging mereka. Majaz 
ini mengisyaratkan firman Allah ass, '! Adakah 
seorang diantara kamu yang suka memakan 
daging saudaranya yang sudah mati T (Al- 
HujurSt: 12). 

jiljSit : Jamak ghafilah, yaitu wanita yang 
menjaga diri dan lalai dari keburukan, 
maksudnya membebaskan si wanita tersebut 
dari menggunjing orang. Kaitan kenapa 
ghibah disebut memakan daging orang 
adalah karena daging menutupi tulang, 
seakan menggunjing orang menyingkap tabir 
penutup orang yang digunjing. 
lilijJ' dJj dlK) : maksudnya kau menggunjing 
dan membicarakan kata-kata para penebar 
berita dusta. 

3 jSl: jJ : dengan membuang nun rafa' 
untuk meringankan bacaan. Ibnu Malik 
menjelaskan, bentuk seperti ini ada dalam 
tutur kata fasih, baik prosa maupun puisi, 
“Dan siapa diantara mereka yang mengambil 
bagian yang terbesar dalam penyiaran berita 
bohong itu baginya azab yang besar.” (An- 
Ntir: 11) Makna ayat; siapa di antara mereka 
yang mengambil bagian terbesar dalam 
penyiaran berita dusta, ia mendapat azab 
yang besar. 

Cit i!j : membela. 


1029 



HADITS KE-1620 

jli> Oilill :cJli tiiSlc- ol-ji- -llf* 
:Jl3 I »ljtA <U)i 

Uj ^ $« g JUU ^w-.u ««Jui 

V o' s-»-i o 4 '*> ■" : <i <^->-') 

(<^v-> 


Aisyah berkata, "Hassan meminta izin 
kepada Nabi ^ untuk mengejek kaum 
Musyrikin (Ouraisy) lalu beliau bersabda, 
'Tapi bagaimana dengan nasab (keturunan) 
ku?' Maka Hassan berkata, 'Aku pasti 
akan mengeluarkan (menyelamatkan) 
baginda dari mereka sebagaimana rambut 
dikeluarkan dari adonan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti " (61), Bab: 
Orang yang tidak suka dicaci nasabnya (1 6)) 

— Penjelasan 

3$ : Bagaimana kau mencela mereka 
sementara nasabku menyatu bersama 
mereka. 

Uf fa ill&b : Aku akan 
bertindak lembut untuk melepaskan 
nasabmu dari celaan mereka, sekira tidak ada 
sedikit pun di antara nasabmu yang terkena 
celaan bersama nasab mereka, seperti halnya 
ketika sehelai rambut dipungut dari adonan 
tidak menyisakan sedikit pun bagian dari 
rambut tersebut pada adonan, berbeda 
dengan jika kau menarik sesuatu yang kuat, 
sesuatu tersebut mungkin saja terputus 
sehingga masih ada sisanya. 


KEUTAMAAN ABU HURAIRAH AD- 
DAUSI m 


HADITS KE-1621 

0l 5 |l4a>l :J\J (SJjJa -Wl 

4jill 4&I Jp Oo-vii j£=*i Ijl 
d.:.X.*»,a \ly>\ &\j j 'jStj a11c. 

jj u rfg aJl£- 4ii 1 ^jll 

j* OJLfii j4\y>\ Jp 

:Jl5j oli |Jl«| a Jl& AU! 4JJl 

A ja J u p «jjJUU «tbj b. ^ 


OolS' ojx<*»A3 ( At.4<ii l> u> i yjj 

AJL* A Ou*» tUA CmJ C# jib Aj.ru ^ 


i>* W** tt :fLaS&Nl 't ^ A^yi-i) 

(! ylt eJlT U* «uil ^ r K-l ol Jli 


Abu Hurairah a» berkata, "Kalian 
beranggapan bahwa Abu Hurairah m (yakni 
dirinya sendiri) terlalu banyak meriwayatkan 
hadits dari Rasulullah #0$ dan hanya Allah 
yang memberi janji. Aku adalah orang miskin 
yang selalu menyertai Rasulullah dengan 
perut yang cukup berisi makanan pokok 
saja. Kaum Muhajirin selalu disibukkan oleh 
perdagangan di pasar-pasar sedangkan 
kaum Anshar disibukan oleh pengelolaan 
hartanya. Maka, suatu hari aku menyaksikan 
Rasulullah ^ bersabda, 'Siapakah yang 
mau membentangkan kainnya hingga 
aku menuntaskan ucapanku kemudian ia 
menggenggamnya dan tidak akan pernah 
lupa terhadap sesuatu yang ia dengarkan 
dariku?' Seketika itu juga aku hamparkan 
kain yang ada padaku. Demi Zat yang 
mengutusnya dengan kebenaran, aku tak 


1030 



pernah lagi lupa apa pun yang aku dengar 
darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Penjagaan " (96), Bab: 
Hujjah atas orang yang berpendapat bahwa 
hukum-hukum Nabi bersifat jelas dan 
terang (22)) 

Penjelasan 

ii |3 : Maknanya, Allah akan 

memperhitungkanku jika aku sengaja 
berdusta dan memperhitungkan orang yang 
berburuk sangka kepadaku. Al-Qasthalani 
menjelaskan, rangkaian kalimat ini adalah 
kata-kata sisipan, dan rangkaian kata ini 
harus ditakwilkan, karena bentuk kata 
bisa untuk tempat, waktu, atau mashdar, dan 
ketiganya ini tidak tepat, sehingga harus ada 
yang disembunyikan atau dilalui seperti yang 
ditunjukkan oleh konteks kalimat. 

££1* : Seorang miskin di antara orang-orang 
miskin ahlush shuffah. 

jfc : Mengenyangkan perut, maksudnya 
aku tidakpemah meninggalkan beliau. Artinya, 
Abu Hurairah tidak pernah ketinggalan Nabi 
karena khawatir tidak dapat makan. 
jil!l : Kiasan untuk jual beli, karena ketika 
beijual beli, mereka berjabat tangan sebagai 
pertanda jual beli berlaku. Ketika sudah 
terjadi jabat tangan, kepemilikan berpindah 
tangan, dan masing-masing dari penjual dan 
pembeli memiliki apa yang diterima (penjual 
menerima harga dan pembeli menerima 
barang). 

3&% : Jamak bisa untuk mudzakkar 
maupun muannats. Disebut karena orang- 

orang yang berada di pasar berdiri di atas betis. 

jli$l c 3% : Kaum Anshar 
sibuk mengurus ladang mereka. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, hadits ini mengandung 
mukjizat nyata Rasulullah ^ 


KEUTAMAAN AHLI BADAR DAN 
KISAH HATHIB BIN ABI BALTA'AH 

HADITS KE- 1622 

«AJLP 4JJ| 

jAJjllj UI ijj ^Jlc- 4JJI ^9 Ajji J 
[jSU Ijillajj :jlS SIjuJI} 

ejjSxi tAJU*b l$J 5 lS aJ?j j 

<Jl ULp- UU ^SUu .I 4 L» 

o\HS3l :Uiii AJLgiaJb lili 
C)\ZSjl\ :UJui olES* ^0 u :cjul 

Aj VljJVl oClll jl 

lili aJlC. 4jjl ALUl 

(>? UI Ji ^1 ^ 

Al ^9 4&I j jil 

4j 3»& 4AJl «Uli (JIaS A«3fr 

Jiwi H 4)1 U : jli ll A U 4^^” 'i 

0^ ' (45 '2/4 ti} 

0UI35 ‘ 0 &J I4-0UI 

il jL$*bft>l l|j 0 aJwIj 

Iju j ^-1 ()1 l* wj J 1 ^ <iUi 

(bljjjl. S/ j Uj (jjlJs 

AJJl JUi 3*4 j a^-al u \*9j 

:Jlfr Jlii lil aJlC- 4)1 J3s» 

:jll jiOl 13i Jifr 4^1 J-c-i 4)1 'i 

4JJl J*3 tibjJo UJ tljJu JU 4 JU jJ Aji 

Jui U : jlil ‘j -U Jjbl ^ ^51 ji 

p^-al Ci'jjtS- 


1031 



i»>lj \l\ «-jbS* 8-\ <>-j>- i) 

(»Ujt p£=>jAfrj ( JjAC- IjiiCj M :,JUj Jjl i3_j»j 

Ali is» berkata, "Rasulullah £jj mengutusku 
beserta Az-Zubair dan Al- Miqdad bin Al- 
Aswad. Beliau bersabda, 'Berangkatlah 
kalian hingga sampai di taman Khakh karena 
di sana ada seorang wanita berkendara 
yang membawa surat. Ambillah surat itu 
darinya/ Lalu kami berangkat hingga ketika 
tiba di taman, kami mendapatkan wanita 
itu. Kami berkata kepadanya, 'Keluarkanlah 
suratnyal' Wanita itu berkata, 'Tidak ada surat 
padaku/ Kami berkata, 'Kau keluarkan surat 
itu atau kami lucuti pakaianmu/ Akhirnya 
ia mengeluarkan surat dari dalam sanggul 
rambutnya. 

Setelah itu, kami menemui Rasulullah 
dengan membawa surat itu. Ternyata surat 
itu ditulis oleh Hathib bin Abi Balta'ah yang 
ditujukan kepada orang-orang musyrikin 
dari penduduk Mekah. Dia mengabarkan 
tentang rencana Rasulullah $jj. Lalu Rasulullah 
bersabda, "Wahai Hathib, apa yang kamu 
lakukan ini?" 

Hathib berkata, 'Wahai Rasulullah, 
jangan terburu-buru bersikap kepadaku. 
Sesungguhnya aku orang pendatang 
dalam suku Ouraisy dan aku bukan bagian 
dari keluarga mereka. Sedangkan orang- 
orang yang bersama engkau dari kalangan 
Muhajirin memiliki kerabat dari Mekah di 
mana keluarga mereka akan melindungi diri 
dan harta mereka. Aku ingin ketika aku sudah 
tidak memiliki nasab keturunan di tengah- 
tengah mereka ada orang-orang yang aku 
jadikan pelindung bagi kerabatku. Tidaklah 
aku melakukan ini karena kufur ataupun keluar 
dari Islam dan juga bukan karena rida dengan 
kekafiran setelah aku menerima Islam/ 

Maka Rasulullah ^ bersabda, 'Dia sudah 
berkata benar kepada kalian/ Lalu Umar 
berkata, 'Wahai Rasulullah, biarkan aku 
memenggal leher orang munafik ini/ Beliau 
bersabda, 'Sungguh ia termasuk orang yang 


ikut Perang Badar. Tahukah kamu bahwa Allah 
telah membebaskan para pejuang Perang 
Badar? Dia berfirman, 'Berbuatlah sesuka 
kalian, sungguh Aku telah mengampuni 
kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Mata-mata dan firman Allah Ta'ala: 
" Janganlah kalian menjadikan musuh Ku dan 
musuh kalian menjadi wali-wali (penolong)" 
(14)) 

Penjelasan 

: Sebuah tempat di antara Makkah 
dan Madinah sejauh duabelas mil dari 
Madinah. 

&*£ : Wanita di dalam sekedup. 
i sSUj : Salah satu ta'-nya dibuang untuk 
meringankan, artinya berlari. 

: Tali untuk mengikat ujung-ujung 
pakaian atau rambut yang dipintal. Al- 
Mundziri menjelaskan, 'iqash adalah 
melilitkanrambutsatusamalainlaluujungnya 
dimasukkan ke pangkal (menggulung 
rambut). Pendapat lain mengartikan; 'iqash 
adalah tali untuk mengikat rambut di kepala. 
&& : Yaitu dikaitkan kepada mereka dan aku 
tidak memiliki nasab di antara mereka, kata 
ini berasal dari makna melekatkan sesuatu 
dengan yang lain yang bukan bagian dari 
sesuatu itu. 

ISS : Nikmat dan jasa. 

iSS : Ia berkata jujur kepada kalian. 


KEUTAMAAN ABU MUSA 
DAN ABU AMIR AL-ASY’ARIYYIN® 

HADITS KE-1623 

:J\3 «Uf- 4JJI £$*?_) 3^ — 

J j U jtoj cfLj 4JJ| Xi£. cuS* 


1032 



(J\i jSb AJL4J (<CL>xZ}\j aSJo 
y^iJ Sll :jul jJu-J aIIc. Ali! J-i =g£)| 
O# 1 ji : jlii :a! jul .Jjlfrj U (Ji 
tjSbj </y jp jliii Oilf) 

:Sl\i Ulil % 2 & Sj : JIaJ «^U*aaJl 
*£M. J-^*- 5 *2C» a!j c^juj Ip 5 ju llLi 

Jp “*■*£ ^/'i'l :jl3 (4^3 ^aj (Arti 

^1x03 (£*jJj| V^itil^ (UfTjj^-j 

!>Li3l ^)l :jAmJ1 aI^j ££ (ArtJu» ^1 OiUi 
AiSU» AJU I 4 ) }Lki\i 

j iJjjUaJl ijjC. i_>L OT .'(iljUlI <_>bS* M j (/jUi-H 

(|)U> trt J1 y 

Abu Musa m berkata, "Ketika aku bersama 
Nabi g§ di Di'ranah antara Mekah dan 
Madinah bersama Bilal, tiba-tiba seorang 
Badui menemui beliau seraya berkata, 
'Apakah engkau tidak menepati janjimu 
kepadaku?' Nabi menjawab, Terimalah 
kabar gembira.' Orang Badui itu menjawab, 
"Berulang kali engkau katakan terimalah 
kabar gembira/ 

Kemudian beliau menemui Abu Musa dan 
Bilal, seolah-olah beliau marah. Beliau 
bersabda, 'Orang Badui itu telah menolak 
kabar gembira. Kalian berdua, temuilah 
dia!' Maka kami menemuinya. Selanjutnya, 
Nabi meminta baskom berisi air. Beliau 
mencuci kedua tangan dan wajahnya 
serta menyemprotkan air dari mulut beliau 
ke baskom, kemudian beliau bersabda, 
'Silahkan kalian berdua minum, siramkan 
ke wajah kalian, dan tengkuk kalian serta 
terimalah kabar gembira/ 

Keduanya lantas mengambil baskom dan 
keduanya melaksanakan perintah Nabi 


Ummu Salamah lantas berseru dari balik tabir 
'Tolong sisakan air itu untuk ibu kalian/ Maka 
keduanya menyisakan air itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), 
Bab: Perang Thaif pada bulan syawal tahun 
delapan hijriyah (56)) 

Penjelasan 

o£ : Ad-Dawudi menjelaskan, ini 
keliru, yang benar adalah antara Makkah dan 
Thaif. 

^ijf : Bergembiralah karena jatah pembagian 
yang tidak lama lagi akan tiba, atau pahala 
besar atas kesabaran, 
jlj : Menyemprotkan air dari mulut. 

: Menuangkan. 
bUut : Sisakanlah. 

U&& : Maksudnya dirinya sendiri. 
bs \& : Sisa. 


HADITS KE- 1624 

: j\i (AJLt aX)1 (cfcj tjpy» £|l -\*Kl 

(£ui- {)* 

ojji gL 5 jiaf Jp jfe $ &*} 

Ujl^trttfl di)l Aj (Juja Jrtii Jjj 

c O 'J} g J&j j? 

Art*S^j AJl u li rtU Ai«5 j ££ 

Jl J Lili 3\j»J ja jtfr G :cJui .AiJl tf4 g S\S 

o-waii ^3\l : jlii itjy'jA 

JjSI cJlx>j A JUrtSll (jj Jlj UJi a5 

Uilivll cJjo Sll S/l :(J 

AUl jii : <3^ cii p Ailiii ((JurttJU 


1033 



aJU \yj (VLPjZj ll % vi : jll 

*lic. Al ^11 C5 j51 J: 1 ^1 U :jll iUil 

j»\ ^jjl^s£*ulj ^ 'jju£*d\ :a! jij 
cJu>-^3 oU ju ^LmJ itJlld «gjAiJl Jp jffc 
4& £ ifX wj *0l jp cJU-oi 

JUj JS1 JJ J.lj3 &£. j jip Jp 

1 j^>-j ‘Uj^ t^lL f j ir^ 

j^j «w>jEi jUj \c-ji a) J5 j\ij j-jlc 

./*£ £$' j^lll : Jlii AjAj £jj 

i3__j3 Aj»LJU1 aJju>1 p jlll :J\i A*lu| Lo 

J,J :cJl 43 Jjlill (ilii>- j* j& 

Aju>ilj «UjS ^jma 3 4jjl A *»jjtfl |> $ 11 1 : JUii 

'CjjZ £#Cjpl 

‘^*'* (^1 uili*.} :(^-id-' lSj'j) •*)? J'*) 

(^Uajl t\j& IjL 99 i_jUS” 'U 1(3 (3^* 

Abu Musa s® berkata, "Ketika Nabi ^§ telah 
selesai dari perang Hunain, beliau mengutus 
Abu Amir 22 memimpin pasukan ke Authas. 
Lalu Abu Amir menemui Duraid bin Shimah 
dan Duraid sendiri terbunuh. Kemudian Allah 
menghancurkan para pengikutnya." 

Abu Musa melanjutkan, "Rasulullah 

mengutusku bersama Abu Amir, kemudian ia 
terkena panah pada lututnya, la dipanah oleh 
Dusyami hingga menancap di lututnya. Aku pun 
menemuinya dan bertanya, 'Wahai paman, 
siapa yang memanahmu? la memberi isyarat 
dan berujar, 'Dialah yang telah membidikkan 
panah kepadaku.' Maka aku memburu dan 
berusaha menemuinya. Ketika melihatku, ia 
melarikan diri, tapi aku terus mengejar seraya 

22 Ubaid bin Sulaim bin Khudhar Al-Asy'ari, paman Abu 
Musa Al-Asy'ari. 


berkata, 'Apa kamu tidak malu, tidak bisakah 
engkau berhenti melarikan diri?' 
la pun berhenti dan kami bergantian menebas 
dengan pedang. Pada dua kali sabetan yang 
selanjutnya aku berhasil membunuhnya. 
Kemudian kukatakan kepada Abu Amir, 
'Allah telah membunuh kawanmu.' Abu Amir 
kemudian berujar, 'Tolong cabutlah panah ini 
dariku.' Maka aku mencabutnya sehingga dari 
lukanya mengalir banyak darah.' Abu Amir 
berkata, 'Wahai keponakanku, sampaikan 
salam kepada Nabi 3 ® dan katakan agar 
beliau memohonkan ampunan untukku/ 
Kemudian Abu Amir menyerahkan pimpinan 
pasukan kepadaku, dan tak lama kemudian ia 
meninggal. Aku pulang dan menemui Nabi 
di rumahnya di atas tempat tidur yang terbuat 
dari pelepah kurma beralaskan kasur sehingga 
membekas di punggung dan pinggangnya. 
Aku sampaikan kepada beliau semua berita 
kami dan berita Abu Amir yang berpesan agar 
dimohonkan ampun. Nabi kemudian meminta 
air, lalu berwudhu dan mengangkat kedua 
tangannya seraya berdoa (yang artinya), 
'Ya Allah, berilah ampunan kepada hamba- 
Mu yang lemah, Abu Amir/ Aku melihat 
ketiak Nabi yang putih, kemudian beliau 
memanjatkan doa (yang artinya), 'Ya 
Allah, jadikanlah ia pada hari kiamat lebih 
tinggi daripada sebagian makhluk-Mu dari 
manusia/ Kemudian aku berkata, 'Dan aku 
juga mohonkanlah ampun/ Maka Nabi berdoa 
(yang artinya), 'Ya Allah, ampunilah Abdullah 
bin Qais atas dosanya dan masukkanlah ia 
pada hari kiamat di tempat yang mulia.'" 

Abu Burdah berkata, "Satu doanya untuk Abu 
Amir dan satunya lagi untuk Abu Musa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Aauthas (55)) 

Penjelasan - 

J*, ui : Ia adalah Ubaid bin Sulaim bin Hudhar 
Al-Asy’ari, paman Abu Musa Al-Asy’ari. 


1034 



: Sebuah lembah di kawasan Hawazan. 
Demikian penjelasan dalam Al-Qamds. 

: Ia dipanah seseorang dari Jasyam, 
nisbat kepada Bani Jasyam. 

Anak panah. 

<s# ‘d$ Ji : Maksudnya menoleh, 
seharusnya yang dikatakan adalah; Jjjlifc. 

Jj : Berlalu. 

: Aku berjalan mengikuti jejaknya 
(mengikutinya). 

J&j : Menahan diri untuk berpaling. 

idl iL \jU : Air muncul, terangkat tinggi, 

mengalir, dan tidak berhenti mengalir. 

Jvi : Tikar yang disulam dengan pelepah 
kurma dan lainnya, diikat dengan tali atau 
semacamnya. 

^r 1 ' i* : Dijelaskan dalam An-Nihayah; 

rimal adalah sesuatu yang disulam. 

C/ SU-ii : Mim pada SU-li bisa difathah, 
keduanya bermakna tempat dan mashdar, 
\Zji : Yang baik. 

Uiliil : Salah satu dari dua doa. 


KEUTAMAAN AL-ASY’ARIYYIN m 

HADITS KE- 1625 

4l)l JIS : JVl -\"\fo 

IaSj Ci\y£>\ (J jS-'i £$l :jj U/J 

& jk\j «jlliu 5*? 

&\j ‘JJJb jTjiJU 

j') j*i' 6^ fiAj W5 5 

jl 5| jll ijjujl ( jll 


(^-i. 5 jjC. vV ™ U :j cSjUJl 

Abu Musa m berkata, Nabi bersabda, 
"Sungguh aku mendengar suara kelembutan 
orang-orang As/ari dengan bacaan Al- 
Our'annya ketika mereka memasuki malam 
hari. Aku juga mengetahui rumah-rumah 
mereka karena kemerduan suara mereka 
dengan Al-Our'an di malam hari, walaupun 
aku tidak pernah melihat rumah-rumah 
mereka di siang harinya. Di antara mereka 
ada yang sangat cekatan jika menemui kuda 
perang atau musuh." Nabi bersabda kepada 
mereka, "Para sahabatku menyuruh kalian 
agar kalian melihat mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

- Penjelasan 

hij : Disebutkan dalam Al-Mishb&h, rafaqah 
adalah rombongan yang Anda dampingi 
dalam perjalanan, selanjutnya ketika Anda 
berpisah dengan rombongan, saat itu kata 
rafaqah (pendampingan) sudah tidak ada 
lagi, bentuk jamaknya sama seperti kata 
burmah dan biram. adalah orang yang 
Anda temani. Khalil menjelaskan, kata raflq 
tidak hilang dengan perpisahan. 

jL : Sifat untuk hikmah seseorang dari 
mereka, atau sifat untuk ilmu seseorang dari 
kabilah Asy’ar. 

'pijj : Kalian menunggu mereka, dari kata 
intizhar. Makna; karena sangat berani, ia 
tidak pernah melarikan diri dari musuh, tapi 
menghadapi mereka dan berkata kepada 
mereka kala mereka hendak pergi berlalu, 
“Tunggulah, para penunggang kuda yang 
akan mendatangi kalian untuk menyerang 
kalian.” Ini terkait musuh, sementara jika 
dikaitkan dengan kuda, kemungkinan yang 
dimaksud adalah kuda kaum muslimin, 
untuk mengisyaratkan bahwa para teman- 


1035 



temannya adalah pasukan pejalan kaki, ia 
memerintahkan para penunggang kuda 
untuk menanti agar menyerang musuh 
secara bersama-sama. Demikian dinukil Al- 
Qasthalani dari Al-Fath. 


HADITS KE-1626 

djjl J-i Jll :Jl3 Q\ vioA»- -\in 
jl ^ \ j ^ j \ lij :|ol^ A^lf. 

^ £i».uiU JS 

jUl ^ |>(};u »^moS 1 p «^>5 ojS {j 

^ 

r UUI j <S>JI V U \ tv :<j tfjUJI 

Abu Musa m berkata, Nabi ^ bersabda, 
"Sesungguhnya orang-orang As/ari jika 
mereka berperang atau harta kebutuhan 
keluarga mereka di Madinah menipis maka 
mereka mengumpulkan apa saja milik mereka 
pada satu kain lalu mereka membagi rata 
di antara mereka. Mereka adalah bagian 
dariku dan aku adalah bagian dari mereka." 25 
(HR. Bukhari, Kitab: " Kerjasamd ' (47), Bab: 
Kerjasama dalam makanan, kuda besar dan 
barang dagangan (1 )) 

- Penjelasan 

Ijfcjf : Perbekalan mereka habis, berasal dari 
kata Jij seakan mereka melekat di tanah 
karena minimnya penghidupan, seperti 
kata orang; ji-jl' artinya seseorang 
menjadi miskin, ia seakan melekat dengan 


23 Imam Nawawi berkata, 'Dalam hadils ini terdapat 
penjelasan keutamaan Asyariyyin, keutamaan itsar dan 
Keadilan, keutamaan mencampur semua bekal safar 
dan mengumpulkannya dalam satu wadah bila terjadi 
kekurangan. 


tanah. Imam An- Nawawi menjelaskan, 
hadits ini menyebutkan keutamaan orang- 
orang Asyar’i, keutamaan mementingkan 
dan membantu orang lain, keutamaan 
mencampur bekal dalam perjalanan dan 
keutamaan menggabungkan sesuatu ketika 
hanya tersisa sedikit saat bermukim. 


HADITS KE-1627 
, „ . ; t , 

ojj t\***u\j 

\IxJa :j\5 «iifr di)! (jjfj 
\jL>>^v3 Alil jjgJl 

UI 405^5 ^ «dilj, '‘jjjZ-fy 
OiiSl j\ $ jJbj 

IjMdili tAJUAtu \~£j3 

jAJCf \jUSl^3 tA*Lj^>U (jl \JwOmAm* 

UasI^s Uu^ 7 Ujtoi aas Luill uJU? 

515 0 Esi 5 ^ ^ 1)1 

(aJUa^JI ( Jju) :UJ 

t jw. i i .tfc oj j U— 5 j9i^3U 

j-* tlkto. Jf t\Iii f 03 ^ 1 * 

(Jl O^J-Ub cUK’ JJj ojlj «jJuuj aJl& djbl 
a^ia>- Jp ^Ic- jlji cJi’Ucli 

0 jjb Oi? J** .U Ilf iU-lt} 

#Afc J \3 CwJ :cJl3 

:J15 |UU cJb .tJjb 

dill dAil i 9 -* (SjPt^lU 

y Atllj 5^ :cJbj tti7wi « JiitA 


1036 



jU£> (pS>j aIIc 4&I 4jal 
<j?jl ^ G^ ££ ffeJlAl» JsLAJj 
4 jK> <jj jLto^U pLiwiJi $ljoi£Jl 

*)jj Ulil;: f:jxh\ *if 4Jjl jlolj jJLsy 4JL& 4jJl jJ*P 

^ J^il <_£>■ b|>i 

«J\£j lis" jdlj aIIc. 5jji 

S/ 4aj 1} i)L»|3 ‘jaJLij *Ji£- ifoi ^lu diii 
£l> llls ,4 i lc- Jjjl Slj £)jl *ilj oiS'l 
5i 4A)I £gj b :cJ\S *^Lw^ aJL£> 4&I 
lo^iJ CJ3 :cJ \3 S) cil Ul : jlS lo§ tfj jvl 
aJj jL g al g ^ Ja-U : jli llSj 

AmAmJI JaI (|kXjl «a,4=aJj SJL>-13 SJ^iA 
iLilJI u»Uw>j3 b1 CO 13 Juili :cJ\l 
U dojil |jjb ££■ 

Y $, » . aj l ££ jULc-l S/J «^3*1 ij pi> *£$-> CjjJl 

(VVl:«*UJI r lj\:»)J.l f l J ) 

isli :£Ull cj\3 (cooil i£j)5) o3j5 Jjl Jl3 
(J-? iioojl*! lli JuaLuIJ iilj Ul co Ij 

(/*>■ ijjC-<->\j rA :<£jUlt i-»^ "'*• : ii A^yS-l) 

Abu Musa «s berkata, "Berita hijrahnya Nabi 
£i (ke Madinah) sampai kepada kami ketika 
kami di Yaman. Kemudian kami berangkat 
hijrah untuk menyusul beliau bersama dua 
saudaraku, dan aku yang termuda. Kedua 
saudaraku itu adalah Abu Burdah dan Abu 
Ruhm. Kami berangkat bersama 53 atau 52 
orang dari kaumku. 


Kami naik perahu, tapi perahu itu 
mendamparkan kami ke raja Najasyi 24 di 
Ethiopia. Di sana kami bertemu dengan Ja'far 
bin Abu Thalib dan tinggal bersamanya 
sehingga kami bisa datang bersama- 
sama. Kami bertemu Nabi £jg saat beliau 
menaklukkan Khaibar. Selanjutnya sebagian 
orang yang bersama Nabi berkata kepada 
kami —maksudnya para penumpang perahu- 
'Kami lebih istimewa daripada kalian karena 
hijrah/ 

Kemudian Asma' binti Umais,— dia termasuk 
yang datang bersama kami, penumpang 
perahu- menemui Hafshah istri Nabi la 
turut hijrah ke Najasyi bersama rombongan 
perahu. Umar lantas menemui Hafshah dan 
saat itu Asma’ ada di sampingnya. Ketika 
melihat Asma', Umar bertanya, 'Siapa ini?' 
'Aku Asma' binti Umais/ jawab Asma/ Umar 
kembali bertanya, 'Kamu turut bersama 
muhajirin yang naik perahu, atau melayari 
lautan ituT' 'Benar/ jawab Asma/ Umar 
berkata, 'Kami lebih istimewa daripada 
kalian karena telah hijrah, dan kami lebih 
berhak terhadap Rasulullah daripada kalian/ 
Mendengar ungkapan ini, Asma' binti Umais 
langsung emosi dan berujar, 'Tidak, demi 
Allah, kalian bersama Rasulullah ^ sehingga 
beliau memberi makan kepada yang lapar 
dan memberi nasihat kepada yang bodoh di 
antara kalian. Sementara itu, kami di sebuah 
negeri atau di bumi yang jauh dan gersang di 
Ethiopia, dan itu semua semata-mata karena 
Allah dan Rasul-Nya. Dan demi Allah, kami 
tidak bisa memberi makan yang lapar, tidak 
pula bisa memberi minum yang kehausan 
sehingga akan kulaporkan ucapanmu 
kepada Rasulullah jgg. Kami juga disakiti 
dan ditakut-takuti, dan semuanya itu akan 
kulaporkan kepada Nabi j®. Demi Allah, saya 
akan bertanya kepada beliau, saya tidak 
akan berdusta, tidak akan meninggalkan 


24 Raja Habasyah 


1037 



kebenaran, dan tidak akan menambah- 
nambahinya/ 

Ketika Nabi j$jj datang, Asma' binti Umais 
berkata, 'Wahai Nabi Allah, Umar berkata 
begini dan begini/ (la melaporkan ucapan 
Umar yang tadi)) Nabi bertanya, 'Lantas 
bagaimana jawaban kamu?' Asma' 
menjawab, 'Tadi aku jawab begini dan begini 
(ia memberitahukan semua jawabannya))' 
Nabi lantas bersabda, 'Dia (Umar) tidak lebih 
berhak terhadapku daripada kalian. Untuk 
Umar dan teman-temannya satu kali hijrah, 
sementara untuk kalian dua kali hijrah/ 

Asma' binti Umais mengisahkan, 'Setelah itu, 
aku melihat Abu Musa dan para penumpang 
perahu datang kepadaku dan menanyakan 
hadits ini. Di dunia ini tak ada sesuatu yang 
lebih menggembirakan mereka seperti apa 
yang disabdakan Rasulullah jg kepada 
mereka ini/" 

Abu Burdah meriwayatkan, Asma' berkata, 
"Aku melihat Abu Musa sering mengulangi 
pertanyaannya kepadaku mengenai hadits 
ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan 

jii-J Jii» jrp- : Mashdar mimi, 

artinya keluarnya Nabi |§, maknanya waktu 
keluarnya Nabi maksudnya kepergian 
atau hijrah beliau. 

jj : Raja Habasyah. 

VlaStjS : Berpapasan dengan kami. 

: Karena mereka tinggal Habasyah. 

: Karena rombongan ini naik perahu 
mengarungi lautan. 

: Jamak ba'id, maksudnya mereka jauh 
dari sisi nasab. 

iliSiil : Jamak baghidh, yaitu saling membenci 
karena agama. 


jif : Nashab sebagai kekhususan, atau 
nida' dengan membuang huruf nida\ 

: Hijrah dua kali; hijrah ke Habasyah 
dan hijrah ke Nabi % (Madinah). 

SiL^t : Secara berbondong-bondong. 


KEUTAMAAN KAUM ANSHAR m 

HADITS KE-1628 

cJj) :<Jli AUl ( 5 ?j A 

31} oJJb 

Cut ij uL \A ubT 11 ‘(3 ({jUJI 4>p-l) 

(3Li*aj ol 

Dabir m berkata, "Ayat ini turun mengenai 
kami dari suku Bani Salimah dan Bani 
Haritsah, yaitu, ' Ketika kedua golongan dari 
kalian akan gagal meninggalkan perang 
bersama Nabi $j/ Tetapi, aku tidak suka 
sekiranya tidak diturunkan kelanjutannya, 
letapi Allah melindungi keduanya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
ketika dua golongan dari padamu ingin 
(mundur) karena takut (18)) 

— --Penjelasan 

541 ^ : Dari Khazraj. 

«jU. ^3: Dari Aus. 

Uifi) iiilj : Kala mereka mendapat kemuliaan 
karena pujian Allah dan turunnya ayat terkait 
mereka tentang kebenaran loyalitas mereka. 


1038 



HADITS KE-1629 


ci 0? -&J -'W 

(^1 CiSla <s_^U u^t £yi jp Coj»> : j\J 

£^**> 4il J5*0 j tj^>- oJLmi aILj s^jjl £jl Juj 
jAfrl ji > j U l tjJjJJ 4jjl 4JUl J 

z&hj tji&U 


J.U lil .J^ ir : jwiJl ■'« \j A^S-I) 

Jj*y Jp \jiiij 'i Oj \)*i Ji jJl p* :*)ji <—>lj *t 

(Ir^ (i^ 


dijelaskan dalam Al-Qdm&s), perang 
ini terjadi pada tahun 63 Hijriyah kala 
penduduk Madinah melepaskan baiat Yazid 
bin Mu'awiyah, Yazid kemudian mengirim 
pasukan besar, pasukan ini kemudian 
menyerang Madinah dan membunuh kaum 
Anshar dalam jumlah besar. Saat itu Anas 
berada di Bashrah, ia mendengar berita 
penyerangan ini, ia sedih atas kematian 
sejumlah kaum Anshar. 


HADITS KE- 1630 


Anas bin Malik berkata, "Aku merasa sedih 
terhadap orang-orang yang terbunuh dalam 
peristiwa Harrah. Lalu Zaid bin Arqam menulis 
surat kepadaku dan berita kesedihanku 
ternyata telah sampai kepadanya, la 
mengingatkan bahwa ia mendengar 
Rasulullah |i bersabda, 'Ya Allah, berilah 
ampunan kepada orang-orang Anshar dan 
juga anak-anak kaum Anshar.'" 25 
(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: 
Apabila datang orang-orang munafiq (63), 
Bab: Firman-Nya: "Mereka orang-orang yang 
mengatakan (kepada orang-orang Anshar): 
"Janganlah kamu memberikan perbelanjaan 
kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada 
disisi Rasulullah supaya mereka bubar 
(meninggalkan Rasulullah).”" (6)) 

Penjelasan - 

clA : Terbunuh. 

$-1* : Yaitu dalam perang Hurah, di luar 
Madinah di bawah wilayah Waqim (seperti 


6^' ii!; :Jl3 *ilc- 4JJI j-il -NTT* 
(■ Li J I A»JuC> AUl ye 
pJjj 4JUl y» *y \ pua y 

&\ t^\ y jLsSl :jul 



JjS i-A, o t-jL* (-AsT IV : j toyi-l) 

(£l! a“ u ' s—t r* (Juy *slft JM J-9 

Anas as berkata, "Nabi melihat para 
wanita dan anak-anak berdatangan dari 
walimahan. Kemudian Nabi berdiri untuk 
menyambut mereka seraya bersabda, 
'Kalian adalah termasuk di antara manusia 
yang paling aku cintai.' Beliau mengucapkan 
itu sebanyak tiga kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Sabda Nabi 
untuk orang-orang Anshar: "Kalian adalah 
manusia yang paling aku cintai" (5)) 


25 Peristiwa Harah terjadi pada tahun enam puluh tiga 
Hijriyah. Yaitu ketika penduduk Madinah mencabut baiat 
terhadap Yazid bin Mu'awiyah dan memecatnya dari 
jabatannya, la lantas mengirim pasukan pasukan dengan 
jumlah yang sangat besar untuk meluluh-lantakkan kota 
Madinah hingga banyak sekali shahabat Anshar yang 
terbunuh. Saat peristiwa itu terjadi Anas sedang berada di 
Bashrah. la mendengar hal itu dan merasa sangat bersedih 
atas apa yang terjadi pada orang-orang Anshar. 


Penjelasan 

o* : adalah pernikahan, bisa untuk 

mudzakkar maupun muannats, jamaknya 
J.[£\ untuk lelaki, dan oU-^c. untuk wanita. 
Kata ini juga berarti makanan jamuan 


1039 



pernikahan. yang berarti jamuan 

pernikahan berbentuk mudzakkar karena 
nama makanan. 

Siili: Tegak berdiri. 

ZjA j* : Kata didahulukan 

untuk keberkahan, atau untuk 
mempersaksikan Allah dalam kebenaran 
kata-kata yang diucapkan. 


HADITS KE-1631 

: jli <AJ 'S- 4Ul dUU j» j«il 

AUl 4JJl jUoiSlI {y* VCyA 

J-i 4&1 jdlj 

|t£=ul s-Cj (5^)3 : jJUj 4 «JlC. 4JJI 

(jfill Jji u>L 0 : jUfliSlI v'sS' ir A»>.l) 

($1 jUauSU (J— ) *-lft a3M 

Anas bin Malik ®z> berkata, "Seorang 
wanita Anshar datang kepada Nabi dengan 
membawa bayi. Rasulullah jg berbincang 
dengannya lalu bersabda, 'Demi Allah yang 
jiwaku berada di tangan-Nya. Kalian adalah 
orang-orang yang paling aku cintai di antara 
semua manusia/ Beliau bersabda demikian 
sebanyak dua kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Sabda Nabi jgj 
untuk orang-orang Anshar: "Kalian adalah 
manusia yang paling aku cintai" (5)) 

HADITS KE-1632 
iAift 4l)l Csfcj 

Ijdj> : j\d ips,} aJLc. 4JJ1 ^9 ^iil 


f bjjtyj 

Jji «»>U U ijtaiS/l i-JUj» < ->\£ IV :j <5yUtJl 
((.< =-* o* IA* 1 r^-y ^ 

Anas bin Malik m meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Kaum Anshar adalah 
penjaga rahasiaku dan kepercayaanku. Dan 
manusia akan bertambah banyak sedangkan 
mereka semakin sedikit jumlahnya. Karena 
itu, terimalah orang-orang yang baik dari 
kalangan mereka dan maafkanlah orang- 
orang yang keliru dari mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Sabda Nabi sj&: 
" Terimalah kebaikan dari mereka" (11)) 

---Penjelasan 

: Al-Qazzaz menjelaskan, kaum Anshar 
disamakan seperti babat karena babat adalah 
tempat makanan hewan yang menentukan 
pertumbuhannya. Karasy artinyagolonganku. 

: ‘Aibah adalah tempat untuk menaruh 
barang berharga, maksudnya kaum Anshar 
adalah tempat beliau menitipkan rahasia dan 
amanah. J.1DI : Yaitu selain kaum Anshar. 

Ojig : Maksudnya kaum Anshar, jumlah 
mereka semakin sedikit Ibnu Duraid sabda 
Nabi ini termasuk kata-kata 

singkat Nabi jgyangbelum pernah digunakan 
seorang pun sebelumnya. 


SEBAIK-BAIK KAMPUNG ANSHAR m 

HADITS KE-1633 

j\i : j\i tilfr & ji csfcj -n w 

jJij jji 4jjl ^«0 


1040 



jo- jiilSii jji jr jj ‘sitiijis p 
^ jJuy ^Ic- ibl <jj\ U :jjuL JllS 

jiiS' jp ol : jlil Ulic. jjal jj 

(jLai^ll jji Ifij (jyUwJl 4jvp-t) 

Abu Usaid m berkata, Nabi sg bersabda, 
"Sebaik-baik kampung tempat tinggal kaum 
Anshar adalah kampung Bani Najjar, kemudian 
Bani Abdil Asyhal, kemudian Bani Al-Harits bin 
Khazraj, kemudian Bani Saidah. Dan setiap 
tempat tinggal seluruh kaum Anshar adalah 
baik." Lalu Sa'ad berkata, "Aku menganggap 
Nabi Sg tak lain hanya mengutamakan orang 
lain dibanding kami." Maka ia dijawab, "Dustru 
beliau telah mengutamakan kalian dibanding 
banyak orang." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat " (63), Bab: Keutamaan 
rumah-rumah orang Anshar (7)) 

Penjelasan 

jl^i\ jjS jU- : Yaitu yang terbaik di antara 
kabilah-kabilah mereka, masing-masing di 
antara kabilah ini menempati suatu wilayah, 
lalu wilayah ini disebut Dar Bani fulan, karena 
itulah sebagian besar riwayat menyebut Bani 
fulan tanpa menyebut Dar. Keutamaan di 
antara mereka ditentukan oleh siapa yang 
lebih dulu masuk Islam dan prestasi yang 
mereka berikan. 


BAIKNYA PERSAHABATAN KAUM 
ANSHAR 

HADITS KE- 1634 

& ^ iji jiJf 

ciifr 4 JJI <iUU 


ll>l jL>1 H «uJi jyiLaj co 13 

j ojd-l JOt* v ' :i W-' «T 

Anas bin Malik berkata, "Aku pernah 
menyertai 3arir bin Abdullah dan ia 
melayaniku." Usia Darir bin Abdullah lebih 
tua dibanding Anas. Darir berkata, "Aku telah 
melihat kaum Anshar mengerjakan sesuatu, 
maka aku tidak mendapati seorang pun dari 
mereka kecuali aku memuliakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad’ (56), Bab: 
Keutamaan melayani dalam perang (71)) 

- Penjelasan 

j* j : Menurut asal, seharusnya 
dikatakan; ^ ’Jft 'J> 3 hanya saja pada 
perbedaan di dalamnya. Kemungkinan 
O*) adalah kata-kata Tsabit, perawi hadits 
dari Anas. 

: Aku melihat kaum Anshar 
mengagungkan dan melayani Rasulullah 
•ig Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits 
Jarir bin Abdullah m. yang menyebut 
pelayanan yang ia berikan kepada Anas demi 
memuliakan kaum Anshar, merupakan dalil 
memuliakan orang yang berbuat baik dan 
orang-orang yang memiliki hubungan nasab 
dengannya, meski ia lebih muda. Hadits ini 
juga menunjukkan sifat tawadhu, keutamaan, 
dan penghormatan Jabir kepada Nabi sg, 
serta perlakuan baik Jabir kepada siapa yang 
memiliki hubungan nasab dengan beliau sg§. 


1041 



HADITS KE- 1636 


DOA NABI KEPADA SUKU GHIFAR 
DAN ASLAM 

HADITS KE-1635 

tiift <u)l y! <14^ -'■'V'® 

4|JS Ifr o i U. <lJ x 4A)! ^ ^j)l 

jUij |Jl* 1 j5i ijI) ^ 

ts iyj 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
5® yang bersabda, "Suku Aslam, semoga 
Allah menyelamatkannya. Dan suku Ghifar, 
semoga Allah mengampuninya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Penjelasan tentang Aslam, Ghifar, Mazinah, 
J uhainah dan Asyja' (6)) 

Penjelasan 

&\ t$3u. put : Ulama menyatakan, J&l VjJli 
berasal dari kata musalamah (berdamai) dan 
tidak berperang. Pendapat lain menyatakan; 
kata-kata Nabi ini adaiah doa. Pendapat 
lain menyatakan; kata-kata Nabi jg ini 
kabar. Al-Qadhi Iyadh menjelaskan dalam 
Al-Masyariq; ini termasuk tutur kata terbaik, 
berasal dari kata &lu. artinya aku berdamai 
dengannya ketika aku tidak melihat sesuatu 
pun darinya yang tidak disuka, seakan Nabi 
$|5 mendoakan mereka agar diperlakukan 
Allah seperti yang mereka inginkan, sehingga 
1+3C. bermakna JcAj juga disebut untuk 
makna jii , seperti i 15V> maksudnya Jlsl 

(semoga Allah membinasakannya). 


_nr ‘' 

\$ <UJl Jjtt «jllfr : jjJL J! Jp j\l jallj <UJl 

jUfrj jJL»l jS”i 'i >_>bS" ’U :j (jjjUiJl 

(^itj i^trj 

Ibnullmar m meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda di atas mimbar, "Suku Ghifar 
semoga Allah mengampuninya dan suku 
Aslam semoga Allah menyelamatkannya. 
Sedangkan suku Ushayyah, durhaka kepada 
Allah dan Rasul-Nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Penjelasan tentang Aslam, Ghifar, Mazinah, 
Juhainah dan Asyja ' (6)) 

--Penjelasan - 

jUir : Ghairu munsharifkarena nama kabilah. 
$ iil 'ji- : Semoga Allah mengampuni dosa 
mereka, dosa mencuri para jamaah haji di 
masa jahiliyah. Ini mengisyaratkan bahwa 
dosa yang mereka lakukan sebelumnya, 
diampuni. 

: Salah satu keturunan Bani Sulaim, 
nasab mereka terhubung kepada Usyaiyyah. 

Jjil o-ic. : Mereka telah durhaka kepada 
Allah dan Rasul-Nya karena membunuh para 
penghafal Al-Qur’an di Bir Maunah. Kabar ini 
tidak boleh diartikan sebagai doa, meski kata- 
kata ini mengisyaratkan pengaduan terkait 
mereka yang mengharuskan mereka tertimpa 
kehinaan, bukan kemaksiatan. Al-Qasthalani 
menuturkan, perhatikan jinas yang begitu 
indah dalam sabda Nabi ini; $ iiii j\li- 
"Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka,” 
dan seterusnya, di samping kata-kata ini lebih 
enak didengar dan lebih melekat di hati, jauh 
dari dipaksa-paksakan. Ini termasuk bentuk 


1042 



keselarasan kata. Bagaimana tidak sementara 
sumber kata-kata ini berasal dari orang yang 
tidak bertutur kata bersumber dari hawa 
nafsu?! Kefasihan bahasa Nabi adalah 
puncak yang tidak diketahui ujungnya dan 
tidak bisa disaingi. 


HADITS KE- 1637 

j\3 : j\J ‘J\ ISjS- -NirY 

j&IjS Alti Jj. 

p^\j aIjjaj A JUfiy 

dj * J y p*! 

t_JL» i_Aj T iv-ildl <-jbS" "U :j 

Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah % 
bersabda, 'Suku Ouraisy, Anshar, Juhainah, 
Muzainah, Aslam, Asyja', dan Ghifar adalah 
wali-wali (pelindung)ku sedangkan bagi 
mereka tidak ada wali kecuali Allah dan 
Rasul-Nya.'"* 4 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Akhlak-akhlak terpuji kaum Ouraisy (2)) 

-Penjelasan 

Jjji : Bani Nadhir, atau Fihr bin Malik bin 
Nadhr. 

: Aus dan Khajraj, keduanya adalah 
anak Haritsah bin Tsa’lab. 

: Bin Zufar bin Laits bin Suwaid. 
tiy : Kabilah dari Mudhar. 
jtfli : Aslam, nama kabilah. 

: Asyja’, kabilah dari Ghathafan. 

26 Quraisy; bani Nadhr, atau Fahr bin Malik bin An-Nadhr. 
Anshar; Aus dan Khazraj, keduanya adalah putra Haritsah 
bin Tsa'labah. juhainah; Ibnu Zafr bin Laits bin Suwaid. 
Muzainah; kabilah dari Mudhar. Aslam; nama suatu 
kabilah. Asyja'; kabilah dari Ghathafan. Ghifar; kabilah 
dari Kinanah. 


: Ghifar, kabilah dari Kinanah. 

Q\jZ : Maksudnya kaum Anshar adalah orang- 
orang dekat bagiku, kata ini adalah khabar, 
mubtada'-nya Jij*, kata-kata berikutnya di- 
‘athaf-kan kepada kata ini. 

Jji $ JL1J : Yang menjamin kebaikan mereka 
dan mengurus segala persoalan mereka. 

4»' : Maksudnya selain Allah. 


HADITS KE- 1638 

«AJU* Atil — 

jLifrj jbJuul AUl 

'o* (J^jO "jA I&J 

{j* t&sUljl fji (J\J jl) J Iifr «Oji jl 

(OfOll f j* j iuai i_jU \\ *U ^p-l) 

Abu Hurairah a» berkata, Nabi jg bersabda, 
"Suku Aslam, Ghifar, dan juga di antara 
suku Muzainah dan Juhainah — atau ia 
berkata, "Atau di antara suku Juhainah atau 
Muzainah'— lebih baik di sisi Allah (atau 
ia berkata) pada hari kiamat— daripada 
Bani Asad, Bani Tamim, Hawazin, dan Bani 
Ghathafan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Kisah Zam-zam dalm matan (1 1 )) 

HADITS KE- 1639 

j-gli & f^i\ St <S>£aj ^t -un 

(3^/'*» tiAjoU l*jl 4A)I 

JIS p>Lull 


1043 



Cojjl aJi& 4JJI ^giJl 

Sg5 && c£ # S^ ^aife j^gj 

p*i :Jll ‘O^aiy oiilj 

(* 4 *5 1*4^1 J 1 ^ (,$^55 

jUfcj jJ— i jTi «_»U T :v_Jbil <_>l^ 1\ : j <£jUtJI Aa-^-t) 

Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Al- 
Aqra' bin Habis berkata kepada Nabi $g, 
"Sesungguhnya orang-orang yang biasa 
mencuri perbekalan jamaah haji dari suku 
Aslam, Ghifar, Muzainah, dan Duhainah 
telah berbaiat kepada baginda. Nabi lantas 
bersabda, "Tidak tahukah engkau jika suku 
Aslam, Ghifar, Muzainah, dan Duhainah itu 
lebih baik dari Bani Tamim, Amir, Asad, dan 
Ghathafan. Apakah mereka itu celaka dan 
rugi?" Al-Aqra' menjawab, "Ya" Beliau lalu 
bersabda, "Demi Zat yang jiwaku di tangan- 
Nya, sungguh mereka (suku Aslam, Ghifar, 
Muzainah, dan Juhainah) lebih baik dari 
mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Penjelasan tentang Aslam, Ghifar, Mazinah, 
Juhainah dan Asyja' (6)) 

Penjelasan — - 

bu«r*5 : Maksudnya t*U.f hamzah 
istifham - nya dibuang. 


HADITS KE- 1640 

f J : JVl iil S. %l\ (sej -m* 

jp 0**°% 

U <|JL *ij aJu & 4jjl 


:J t U3 .Ifcifr 4$l\ P' ill Co Ij «i Jas- 

^ o 13 CijS jJ>l :J15 . JijS 

JJ <_j\j V* Aj-^i-i) 

(pjfll h J 1 

Abu Hurairah berkata, "Thufail bin Amru 
Ad-Dausi dan teman-temannya mendatangi 
Nabi $g§ seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya suku Daus telah ingkar 
kepada Allah dan enggan masuk Islam, untuk 
itu mohonlah kepada Allah agar mereka 
dibinasakan/ Atau dikatakan kepada beliau, 
'Suku Daus telah binasa/ Maka beliau 
bersabda, 'Ya Allah, berikanlah petunjuk 
kepada suku Daus dan datangkanlah mereka 
ke sini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad’ (56), 

Bab: Mendoakan orang musyrik agar 

mendapatkan hidayah (100)) 

Penjelasan 

Cji 0 ) : Kabilah Abu Hurairah. 

: Durhaka kepada Allah, 
di : Mereka enggan mendengarkan kata-kata 
Thufail kala menyeru mereka untuk masuk 
Islam. 

Vfeit Ss\ : Berdoalah kepada Allah agar 
mereka dibinasakan. 

UyS jJ>1 : Kepada Islam. 

ofj : Dalam keadaan berserah diri. Al- 
Qasthalani menjelaskan, ini termasuk 
kesempurnaan akhlak, rahmat, dan kasih 
sayang beliau nan besar kepada umat. 
Semoga Allah memberikan balasan terbaik 
kepada beliau, balasan terbaik yang diberikan 
kepada seorang nabi atas jerih payahnya 
untuk umat. 


1044 



HADITS KE-1641 


SEBAIK-BAIK MANUSIA 


^ cJj U : jll «SJj^a £jl doa» -Ml\ 
4JJI j^o> 4&lt Ccu-* d>5ll aJU 

< ^dl adil |«A : Jji» a*. % +**> pjgi JjJb ^Wj a J lc - 

4AJI <J>j jlll jL^lIjue 0*l»£ : jll J\»a)l jp 

cobj «Sy oGaG> »OA rjLLrfj aJla 4031 

tl^j s &l : jUs iialc al& ^la XGGi 
J*aU-»I ajj 

t-yJI iiUu* j* «_>L \r : js*Jl obT l\ : j ^liJl 

(^ly LJkji liJj 


HADITS KE- 1642 

«ilfi. 4Jdl < j£j Sjjji doai- -mr 
: (JI5 ijkLwj a^L& 4))l 4JJl 
|*Ajl»^ ^IIaIjM £3 {«■A^Gj - (j^UI 
Ioa ^ ^laJl J$» Oja^j Ij4^fl lil <j»^Ln^!l 
la (j^lall Jdi 5 joj2j ^ j»Aai»l <j)ldJI 
aSIJa £^Gj 4»£j aSJja JjG ^ jj| ,^4»j)l 

IfjL :Jl«3 Olt Jji i_jL \ :<_J»UH i_jbS* T\ :,j ^jUdl A^i-l) 

(<i4> j$a ,y c ^-»V . 5l> - b> ^-Ul 


Abu Hurairah m berkata, "Aku senantiasa 
mencintai Bani Tamim sejak aku mendengar 
tiga perkara yang disabdakan Rasulullah 
3 ^ perihal mereka, 'Mereka adalah umatku 
yang paling keras perlawanannya terhadap 
Ad-Dajjal/ Ketika datang zakat-zakat dari 
mereka, Rasulullah bersabda, 'Inilah 
zakatnya kaum kita/ Dan ketika di antara 
tawanan mereka ada yang diambil oleh 
Aisyah, beliau bersabda, 'Bebaskanlah, 
karena ia dari keturunan Nabi Ismail.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Membebaskan 

Budak " (49), Bab: Orang Arab memiliki 
budak kemudian ia menghibahkannya dan 
menjualnya {M)) 

Penjelasan 

iSH Ali : Sejak tiga malam. 

jUstlli : Zakat Bani Tamim. 

lljj» . j£ : Mereka menyebut "nasab kita," 

karena nasab mereka menyatu dengan nasab 

beliau pada Iyas bin Mudhar. 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari 
Rasulullah |jg yang bersabda, "Kalian akan 
mendapati bahwa manusia itu bermacam- 
macam bagaikan logam. Orang-orang yang 
baik pada zaman jahiliyah akan menjadi 
baik pula pada zaman Islam bila mereka 
memahami (Islam)) Kalian juga akan 
mendapati bahwa manusia yang paling keras 
dalam urusan pimpinan agama adalah yang 
benci terhadap jabatan. Dan kalian akan 
mendapati pula bahwa orang yang paling 
buruk dalam urusan ini adalah mereka yang 
bermuka dua (munafik), dia datang kepada 
satu golongan dengan wajah tertentu dan 
datang kepada kelompok lain dengan wajah 
yang lain." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Wahai manusia 
sesunggunya Kami telah menciptakan kalian 
dari laki-laki dan perempuan" (1 )) 

- Penjelasan - 

JAUI 5jjjL : Yaitu asal usul berbeda- 
beda, jamak yaitu sesuatu yang 
ada di perut bumi (barang tambang), kadang 


1045 



berupa bahan berharga dan kadang berupa 
bahan tidak berharga. 

: Sisi kesamaannya 
adalah ketika barang tambang dikeluarkan, 
bagian yang tertutup terlihat dan sifat aslinya 
tidak berubah. Demikian halnya sifat mulia, 
esensi sifat ini tidak berubah. Siapa yang di 
masa jahiliyah mulia dan bagi orang-orang 
jahiliyah sebagai pemimpin, kemuliaannya 
tetap bertahan jika ia masuk Islam, ia lebih 
mulia dari orang-orang jahiliyah biasa yang 
masuk Islam. 

'S» : Ini mengisyaratkan bahwa kemuliaan 
Islam hanya berlaku dengan pemahaman 
mendalam dalam agama. Berdasarkan hal 
ini, manusia terbagi menjadi empat macam. 
Pertama; mulia di masa jahiliyah, kemudian 
masuk Islam dan mendalami agama. 
Kebalikannya orang biasa di masa jahiliyah, 
tidak masuk Islam dan tidak mendalami 
agama. Kedua; mulai di masa jahiliyah, 
masuk Islam, dan tidak mendalami agama. 
Kebalikannya orang biasa di masa jahiliyah, 
tidak masuk Islam dan tidak mendalami 
agama. Ketiga; mulia di masa jahiliyah, 
tidak masuk Islam dan tidak mendalami 
agama. Kebalikannya orang biasa di masa 
jahiliyah, masuk Islam, dan tidak mendalami 
agama. Keempat; mulia di masa jahiliyah, 
tidak masuk Islam dan tidak mendalami 
agama. Kebalikannya orang biasa di masa 
jahiliyah, masuk islam, dan tidak mendalami 
agama. Golongan yang paling tinggi adalah 
orang mulia di masa jahiliyah, masuk islam, 
kemudian mendalami agama. Berikutnya 
orang biasa di masa jahiliyah kemudian 
masuk Islam dan mendalami agama. 
Berikutnya orang mulia di masa Jahiliyah, 
kemudian masuk Islam namun tidak 
mendalami agama. Berikutnya orang biasa 
di masa jahiliyah kemudian masuk Islam dan 
tidak mendalami agama. Adapun orang yang 
tidak masuk Islam, ia tidak dipertimbangkan, 


entah orang mulia ataupun bukan. Demikian 
penuturan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam 
Al-Fath. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
artinya asal usul. Jika asal usulnya 
mulia, keturunannya juga umumnya mulia. 
Kemuliaan dalam Islam ditentukan oleh 
takwa. Namun jika disertai kemuliaan nasab, 
kemuliaan semakin bertambah. 

oj-if-j : Yaitu di antara manusia yang 

terbaik. 

otlJl li» d : Yaitu dalam kekuasaan dan 
kepemimpinan. 

JJ ; Maksudnya memasuki 

kekuasaan makruh hukumnya dari sisi beban 
sulit yang harus ditanggung. Lebih makruh 
lagi bagi orang yang memiliki akal dan agama, 
karena sulitnya berlaku adil dan mendorong 
manusia untuk melenyapkan kezaliman, 
karena orang yang memimpin dan berkuasa 
dituntut Allah untuk menunaikan hak-hak 
Allah dan hak-hak para hamba. Tentu jelas 
kebaikan orang yang takut pada kedudukan 
Rabbnya. 

•VJ* m & afc ojiij 

: Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath ; 
Al-Qurthubi menjelaskan, adanya orang 
bermuka adalah manusia paling buruk 
karena merupakan kondisi orang munafik, 
karena orang yang menari muka dengan cara 
batil dan dusta, merusak sesama manusia. 
An-Nawawi menjelaskan, orang bermuka 
dua adalah orang yang mendatangi setiap 
kelompok dengan apa yang disukai lalu 
memperlihatkan sebagian di antaranya 
kepada mereka dan menentang kebalikannya. 
Perbuatannya ini adalah perbuatan nifaq, 
mumi dusta dan penipuan, berupaya untuk 
mengetahui rahasia kedua kelompok yang 
didatangi. Perilaku seperti ini adalah tindakan 
menjilat yang diharamkan. An-Nawawi 
juga menjelaskan, sementara orang yang 
melakukan tindakan tersebut dengan maksud 
mendamaikan di antara dua kelompok, 


1046 



perilaku ini terpuji. Yang lain menyatakan, 
perbedaan di antara keduanya; yang tercela 
adalah orang yang memandang indah 
amalan setiap kelompok dan memburukkan 
amalan kelompok lain, mencela kelompok 
lain di mata suatu kelompok. Dan 
yang terpuji adalah mendatangi setiap 
kelompok dengan menyampaikan kata- 
kata untuk mendamaikan kelompok 
lain, meminta masing-masing kelompok 
memaafkan kelompok lain, sebisa mungkin 
menyampaikan yang baik-baik dan menutupi 
yang buruk. Al-Qasthalani menjelaskan, 
Allah e& berfirman, "Mereka dalam keadaan 
ragu-ragu antara yang demikian (iman 
atau kafir): tidak masuk kepada golongan 
ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) 
kepada golongan itu (orang-orang kafir)." 
(An-Nis&': 143) Jika Anda mengatakan; ini 
mengharuskan celaan karena meninggalkan 
metode orang-orang mukmin dan metode 
orang-orang kafir, padahal celaan karena 
meninggalkan metode orang-orang kafir 
tidak diperbolehkan. Jawab; meski metode 
orang-orang kafir buruk, namun metode 
orang-orang munafik lebih buruk lagi. Karena 
itulah orang-orang munafik dicela dalam 
sembilanbelas ayat. 


KEUTAMAAN WANITA QURAISY 

HADITS KE- 1643 

4&I : jlS coJjJa (J,\ iio.X> 

:Jjio 

4 Jp SiT <*£ 

pj J\ Jp SjJjA J?' 

Ja5 \j$m SjJ fj j* 


cJU SJ : JUj J _ji ’V* : j iSjUiJI 

Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Sebaik-baik wanita 
Ouraisy adalah wanita yang paling baik 
mengendarai unta 27 , paling penyayang 
kepada anak, dan paling memelihara 
hak suaminya yaitu terhadap harta yang 
dimilikinya.'" 

Selanjutnya Abu Hurairah m berkata, 
"Adapun Maryam binti Imran tidak pernah 
sekali pun menunggang unta." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabi’ (60), Bab: 
Firman-Nya: "Ketika Malaikat berkata, wahai 
Maryam" (46)) 

Penjelasan - 

iUo : Mubtada' dan khabar. 
jj)jl : Kiasan untuk wanita Arab. Al-Qadhi 
menuturkan, ini melebihkan kaum wanita 
Quraisy di atas wanita Arab secara khusus 
karena umumnya mereka memiliki unta, 
jik jc. JUif : Paling sayang anak, y p-. Ui 
y dari fi'il tsulatsi, ^ Ji-t dari fi'il ruba'i, 
artinya mengasihi anak. adalah wanita 
yang mengurus anaknya setelah ayah si anak 
meninggal dunia, I&jJj je artinya 

seorang wanita tidak menikah setelah ayah 
anaknya meninggal dunia. Menurut qiyas 
adalah namun orang Arab terbiasa 

menyebut kata tunggal. 

jp ^$5 : Paling pandai menjaga 
harta suami, menjaga amanat, mengatur 
nafkah dan urusan lain dengan baik, 
ii 15« di di^s pj : ini mengisyaratkan 

bahwa Maryam tidak termasuk dalam 
cakupan umum hadits ini, karena keutamaan 
hanya dibatasi pada wanita-wanita yang naik 
unta, dan Maryam sama sekali tidak pernah 

27 Sebutan untuk wanita Arab. Imam Qurthubi berkata, 'Ini 
adalah keunggulan wanita Quraisy atas wanita Arab, 
karena umumnya mereka adalah para penunggang unta.' 


1047 



naik unta. Al-Qasthalani menjelaskan, 
Maryam tidak tergolong wanita-wanita yang 
naik unta, dengan demikian Maryam adalah 
wanita terbaik secara mutlak. 


PERSAHABATAN ANTARA 
RASULULLAH DAN PARA SHAHABAT 

HADITS KE-1644 

4&1 dojji. -\Mi 

5 ^' 5 ' ‘ilc- ($* 3 

^ caL > - |*Ju^ AmJl£> <U3! 

5^ aJi£> 4A)1 *gi)l caJU' : jlll 

:JUu <Jll Jy v'j f >_jbS” TA :j tSjUJI 4^-p.i) 

OAilc 

Hadits Anas m meriwayatkan dari Ashim, 
ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin 
Malik m, apakah sampai kepadamu bahwa 
Nabi j® bersabda, 'Tidak ada perjanjian 
dalam Islam/ Maka ia menjawab, 'Sungguh, 
Nabi ^ pernah membuat perjanjian antara 
orang Ouraisy dan Anshar di rumahku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jaminan" (39), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan (jika ada) orang- 
orang yang kamu telah bersumpah setia 
dengan mereka, maka berilah kepada 
mereka bahagiannya" (2)) 

Penjelasan 

L-aU- ^ : Tidak ada janji. 

£ : Terhadap segala sesuatu yang biasa 
mereka janjikan di masa jahiliyah. 
iJjU- : Mempersaudarakan. 

<iylS £ ow : Yaitu di Madinah, 

perjanjian di atas kebenaran, membela, dan 


meraih tangan orang yang berbuat zalim. 
Imam An-Nawawi menuturkan, Al-Qadhi 
Iyadh menyatakan, Ath-Thabari menyatakan, 
perjanjian seperti ini saat ini tidak boleh, 
karena perjanjian yang disebutkan dalam 
hadits ini, demikian halnya hak untuk 
saling mewarisi karena perjanjian ini dan 
berdasarkan persaudaraan, semuanya sudah 
dihapus berdasarkan firman Allah s& , “Dan 
orang-orang yang mempunyai hubungan 
darah satu sama lain lebih berhak (waris- 
mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada 
orang-orang mukmin dan orang-orang 
Muhajirin ." (Al-AhzSb: 6) Hasan berkata, 
"Dulunya, waris-mewarisi didasarkan karena 
perjanjian, lalu tradisi ini dihapus oleh ayat- 
ayat waris.” Saya (An-Nawawi) katakan, 
terkait waris, oleh jumhur ulama dianjurkan 
dengan cara pergantian (dari ayah ke anak 
dan seterusnya) . Adapun persaudaraan dalam 
Islam, saling berjanji untuk taat kepada Allah 
dan membela agama, saling membantu di 
atas kebajikan dan takwa serta menegakkan 
keadilan, ini semua tetap berlaku alias tidak 
dihapus. Ini makna sabda Nabi |g, "Apapun 
perjanjian yang ada di dalam Islam, Islam 
justru semakin memperkuatnya." Adapun 
sabda Nabi £§, "Tidak ada perjanjian di 
dalam Islam," maksudnya perjanjian waris 
dan perjanjian yang dilarang syariat. Wallahu 
a'lam. 


KEUTAMAAN PARA SHAHABAT, 
ORANG-ORANG SETELAHNYA, DAN 
ORANG-ORANG SETELAHNYA 

HADITS KE-1645 

«U& iill (Jfcpj -Mto 

4All 0®" 

y* j y» ^\S>3 


1048 



fCJui |fc*j : jULi p-*j aJlC 
J '~r s y0 (y> (^a-5 :juli dfii p 
^ oLj |OJJ :JULj jJuy aJLc- 4JJl 5jlM 
Cp-\So C^ya £y> jL£su3 : (J\XJ j (J.^ p 
p*i :JU-i pSij aI 1& 4jjl *gi)l ol^J?! 

O^-' jy* 1 -r , V Y"\ : ji— Jlj JI4J-I <_>l^' ol : j (jSjliJl <»-^»-1) 
(v— > jX-\ (j (jji-Uallj «Iaa^JU 

Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan dari 
Nabi , beliau bersabda, "Akan datang 
suatu zaman di mana ada sekelompok orang 
yang berperang lalu ditanyakan, 'Apakah di 
antara kalian ada shahabat Nabi Maka 
dijawab, 'Ya.' Maka Allah memenangkan 
mereka. Dan akan datang suatu zaman 
di mana akan ada sekelompok orang 
yang berperang lalu ditanyakan, 'Apakah 
di antara kalian ada yang bershahabat 
dengan shahabat Nabi $§?' Maka dijawab, 
'Ya.' Maka Allah memenangkan mereka. 
Dan akan datang suatu zaman di mana 
akan ada sekelompok orang berperang lalu 
ditanyakan, 'Apakah di antara kalian ada 
yang bershahabat dengan para shahabat 
dari shahabat Nabi Maka dijawab, 'Ya/ 
Maka Allah memenangkan mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Orang yang meminta tolong orang- 
orang lemah dan orang-orang shalih dalam 
perang (76)) 

Penjelasan 

ftii : Az-Zamakhsyari menjelaskan, fi'am 
adalah kelompok yang banyak jumlahnya 
dan lapang, berasal dari kata-kata orang Arab 
untuk sekedup. Kata ini juga berarti tanah 
luas. Fi'am tidak ada bentuk tunggalnya. 


jLi= 4 i : Maksudnya ,U= 4 i\ dengan membuang 
hamzah istifham. 

££& : Yaitu untuk beliau pada dua kali 
terakhir. Imam An-Nawawi menuturkan, 
hadits ini menyebutkan sejumlah mukjizat 
Rasulullah ggj, keutamaan sahabat, tabi’in, 
dan para pengikut tabi'in. 


HADITS KE -1646 

4A3l iyu+u* 4jjl <X*£’ — \”\L"\ 

jp- «jiLlj m 5^' o* 

P P ‘<iy* 

W obVdl (ot) ^ 4*>t) 

(Ijii lij jj*. ! alji 

Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan 
dari Nabi yang bersabda, "Sebaik-baik 
manusia adalah orang-orang yang hidup 
pada zamanku (generasiku), kemudian 
orang-orang yang hidup pada zaman 
(generasi) berikutnya, kemudian orang- 
orang yang hidup pada zaman (generasi) 
berikutnya. Kemudian datanglah suatu kaum 
yang persaksiannya mendahului sumpahnya 
dan sumpahnya mendahului persaksiannya." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (52), Bab: 
Tidak boleh bersaksi dengan persaksian 
palsu (9))) 

Penjelasan 

jjs : Maksudnya sahabat-sahabat Nabi 3^5, 
04$ pS : Yaitu para pengikut shahabat. 
jUSj k P : Yaitu para pengikut tabi’in. 

Ini menunjukkan, para sahabat lebih baik 


1049 



dari tabi’in, dan tabi’in lebih baik dari para 
pengikut tabi'in. 

iLJj iiL*j Jjii f lyl i^yS jii : Imam 

An-Nawawi menjelaskan, ini merupakan 
celaan bagi orang yang bersaksi dan 
bersumpah saat bersaksi. Makna hadits; 
orang tersebut menyatukan sumpah dan 
kesaksian, kadang bersumpah lebih dulu, 
dan kadang pula bersaksi lebih dulu. Al- 
Qasthalani menuturkan, Al-Baidhawi 
menyatakan dan pernyataannya ini diikuti 
Al-Karmani; mereka adalah orang-orang 
memberikan kesaksian atas dasar terkaan, 
mereka gemar menyebarkan kesaksian ini 
dan bersumpah atas kesaksian yang mereka 
sampaikan, sesekali mereka bersumpah lebih 
dulu sebelum memberikan kesaksian, dan 
sesekali memberikan kesaksian lebih dulu 
sebelum bersumpah. Kemungkinan sabda ini 
perumpamaan untuk cepatnya memberikan 
kesaksian dan sumpah, kegigihan dan 
kecepatan seseorang untuk memberikan 
kesaksian dan sumpah hingga ia tidak tahu 
mana yang ia mulai lebih dulu, seakan salah 
satunya mendahului yang lain karena sikap 
tidak perduli terhadap agama. 


HADITS KE-1647 

tll frlc . 4&I -M tV 

4&I J15 : jli 

fjy? p && P 

4JJl ^9 jll Jl C&J? 

Slj UjS 51 

Vj djJ’&L 5 J Vj 


Jft ■ i j V (_j\j A olAgjdl i T >bS' OT j 

Imran bin Hushain © berkata. Nabi Sg 
bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah 
yang hidup pada zamanku (generasiku) 
kemudian orang-orang yang datang setelah 
mereka kemudian orang-orang yang datang 
setelah mereka." Imran berkata, "Aku tidak 
tahu apakah Nabi $g. menyebutkan lagi 
setelah (generasi beliau) dua atau tiga 
generasi setelahnya." Nabi $5 bersabda, 
"Sesungguhnya setelah kalian akan ada 
kaum yang suka berkhianat dan tidak dapat 
dipercaya. Mereka suka bersaksi padahal 
tidak diminta persaksian mereka. Mereka 
juga suka bernadzar tapi tidak menepati, 
dan muncul orang berbadan gemuk di antara 
mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksiarf (52), Bab: 
Tidak boleh bersaksi dengan persaksian 
palsu (9)) 

Penjelasan 

jLisjo- : Sebaik-baik manusia, 
jy : orang-orang di masaku, berasal dari kata 
£l£s^l kebersamaan dalam suatu hal yang 
menyatukan mereka. Maksudnya adalah 
para sahabat. Pendapat lain menyatakan, 
adalah masa delapanpuluh tahun, 
empatpuluh tahun, seratus tahun, atau 
semacamnya. 

(4$2 5^1 p : Yaitu yang berdekatan dengan 
mereka; tabi’in. 

P : Mereka adalah para pengikut 

tabi’in. 

5£ilSj! % : Pengkhianatan mereka jelas, sekira 
mereka tidak bisa dipercaya. 

% OjmMj : Mereka membawa 
kesaksian padahal tidak diminta, atau 
memberikan kesaksian padahal tidak 


1050 



diminta. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
secara tekstual, hadits ini berseberangan 
dengan hadits lain; "Sebaik-baik saksi 
adalah orang yang memberikan kesaksian 
sebelum diminta." Ulama menjelaskan, 
kompromisasi kedua hadits ini demikian; 
yang tercela adalah orang yang buru-buru 
memberikan kesaksian terkait hak seseorang 
padahal ia mengetahui hak tersebut sebelum 
diminta orang yang bersangkutan. Sementara 
yang terpuji adalah orang yang memiliki 
kesaksian dan orang yang bersangkutan tidak 
mengetahui hal itu, lalu ia memberitahukan 
kesaksian tersebut kepada yang bersangkutan 
sehingga ketika diperlukan, kesaksiannya 
diminta di hadapan hakim. Seperti halnya 
orang yang memiliki kesaksian terkait hak- 
hak Allah, ia kemudian mendatangi hakim 
dan menyampaikan kesaksian tersebut. Ini 
terpuji, kecuali jika kesaksian terkait hukum 
had, dan menurutnya lebih baik ditutupi. 

jjs yaitu mewajibkan 
sesuatu yang tidak wajib kepada diri 
sendiri. Seseorang menazarkan hartanya, 
menazarkan untuk Allah uang sejumlah 
sekian dan sekian, mewajibkan dirinya untuk 
melakukan suatu ibadah, sedekah, atau hal 
lain yang tidak wajib. 

jllll : Mereka begitu tamak terhadap 

dunia, terlalu menikmati segala kenikmatan 
dunia, mengedepankan syahwat dan 
kemewahan dunia hingga tubuh mereka 
gemuk. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
jumhur ulama menjelaskan terkait makna 
hadits; maksud ,51111 adalah banyaknya 
daging, maksudnya kebanyakan di antara 
mereka gemuk. Yang tercela adalah orang 
yang memaksakan diri untuk gemuk, 
sementara orang aslinya yang sudah gemuk, 
tidak termasuk dalam pengertian ini. Orang 
yang memaksakan gemuk adalah orang 
yang berlebihan dalam makan dan minum, 
melebihi batas normal. Pendapat lain 


menyatakan; maksud samin di sini adalah 
memperbanyak sesuatu yang tidak mereka 
miliki, mengakui sesuatu yang tidak mereka 
miliki, seperti kemuliaan dan lainnya. 
Pendapat lain menyatakan, maksudnya 
adalah menumpuk-numpuk harta. 


SABDA NABI £& “TIDAK AKAN DATANG 
SERATUS TAHUN LAGI, SEDANGKAN DI 
ATAS BUMI MASIH ADA ORANG YANG 
ADA SEKARANG INI” 

HADITS KE - 1648 

& <Ull -\*\iA 

j j Jujj aJl£> 

|*Lm> UJi 

Jp ji ly*» ijfcj H A+La 

A’. 

( r bJl v'# « (JuJlol^r J Jl a*>I) 

Abdullah bin Umar m berkata, "Nabi^shalat 
Isya bersama kami di akhir hidup beliau. 
Setelah salam beliau berdiri seraya bersabda, 
'Tidakkah kalian perhatikan malam kalian ini? 
Sesungguhnya pada seratus tahun mendatang 
tidak ada seorang pun (dari shahabat) yang 
masih hidup di muka bumi ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Bergadang 
dalam ilmu (22)) 

--Penjelasan 

: Katakan kepadaku. Ini namanya 
menyebut sebab untuk akibat, karena 
melihat hal-hal ini merupakan cara untuk 
memberitahukan semua itu, hamzah pada 
adalah hamzah tetap, maksudnya kalian 
sudah mengetahui hal itu, maka beritahukan 


1051 



kepadaku, ta' pada adalah ta' fa'il, 

sementara kaf-nya adalah khitab yang tidak 
memiliki posisi i'rab, dan hanya digunakan 
untuk pertanyaan tentang situasi aneh. 
f i= &l : Kondisi malam kalian, atau berita 
malam kalian, kata ini adalah maf ul kedua 
untuk (jjyji-i). 

Jp : maksudnya bumi beliau dimana 
beliau tumbuh dewasa dan diutus sebagai 
nabi, seperti Jazirah Arab mencakup Hijaz, 
Tihamah dan Najd, sama seperti batasan 
firman Allah «s , “Atau dibuang dari negeri 
(tempat kediamannya)" (Al-MS'idah: 
33) Yaitu sebagian bumi tempat mereka 
melakukan tindak kejahatan, ji di sini bukan 
untuk makna umum. 


HARAM MENCACI PARA SHAHABAT 
NABI 

HADITS KE-1649 

&\ (JjJisU -\M\ 

*)! J\S iJlS 

' , l , Z? '' , ,? 

w iuJb} 

A Ju> jkbs 

aJc. gjiH Jjliai oti' J <£,UJI 

OM* i**- ^ j) : (JL, aJ* Al ^1 JjJ 

Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, Rasulullah ^ 
bersabda, "Janganlah kalian mencaci para 
shahabatkul Seandainya seorang dari kalian 
menginfakkan emas sebesar gunung Uhud 
maka ia tidak akan dapat menandingi satu 
mud atau setengahnya dari apa yang telah 
diinfakkan para shahabatku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para Sahabat 
NabigjSf (62), Bab: Sabda Nabi jg: "Seandainya 
aku boleh mengambil kekasih" (5)) 


--Penjelasan - 

S : Mencakup sahabat yang terlibat 
dalam berbagai fitnah maupun yang lain, 
karena mereka berijtihad dalam peperangan- 
peperangan tersebut, mereka menakwilkan. 
Mencela mereka termasuk salah satu 
keharaman keji. Pendapat jumhur; orang 
yang mencela sahabat hukumannya dita'zir, 
bukan dibunuh. 

^ U : Keutamaan dan pahala. 
jLAAi-i ii : Mud adalah takaran satu sepertiga 
rithel menurut penduduk Hijaz. Ukurannya 
seperempat sha', karena satu sha’ adalah 
lima sepertiga rithel. Satu mud sama dengan 
dua rithel menurut penduduk Irak. Bentuk 
jamaknya amdad dan madad. Maksud mud 
seseorang di antara mereka adalah satu mud 
makanan yang diinfakkan. 

Slj : Yaitu tidak pula separahnya. 
Ath-Thibi menjelaskan, bisa dikatakan; 
keutamaan mereka dari sis keutamaan infak 
dan besarnya kedudukan infak ini seperti 
yang disampaikan Allah dalam firman-Nya, 
“ Tidak sama di antara kamu orang yang 
menafkahkan (hartanya) dan berperang 
sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih 
tinggi derajatnya daripada orang-orang yang 
menafkahkan (hartanya) dan berperang 
sesudah itu. Allah menjanjikan kepada 
masing-masing mereka (balasan) yang lebih 
baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan." (Al-Hadid: 10) Yaitu sebelum 
penaklukan Makkah. Ini terkait infak, lalu 
bagaimana dengan jihad dan korban nyawa?! 
Imam An-Nawawi menuturkan, Al-Qadhi 
Iyadh menyatakan, sebab keutamaan nafkah 
mereka adalah karena diberikan pada saat 
yang sangat diperlukan dan di tengah situasi 
sulit, berbeda dengan selain mereka, karena 
infak mereka (para sahabat) demi membela 
dan melindungi Nabi ^jj, dan hal ini tidak 
didapatkan setelah Nabi ig tidak ada. 
Demikian halnya jihad dan seluruh ketaatan 


1052 



mereka, belum lagi kasih sayang, cinta, 
kekhusyukan, tawadhu, mementingkan 
orang lain, jihad karena Allah, dan keutamaan 
mendampingi Nabi jSgj meski hanya sesaat, 
semua ini tidak tertandingi oleh amalan 
apapun, tingkatannya tidak dapat digapai 
oleh apapun juga. Keutamaan-keutamaan 
tidak bisa didapatkan dengan analogi. Itulah 
karunia Allah yang Ia berikan kepada siapa 
yang Ia kehendaki. 


KEUTAMAAN PERSIA 

HADITS KE- 1650 

:jlS 4)1 (gj & *>■ 

4jjl JuLfr 

d aJlc> cJjill 

?4)l C> :cJlS : j\3 

•(jS^jl-41 t)d**» 

( Jp taU djl& 4jj| 4jj| 

aJUJ olfr ^Uj^II 5^ jJ :jl3 ju 

J?-j j\— 

Jji 1 -jU ^ OuJ-1 Sjj— V t J* iill *lO j ^SjUyJI A^p-i) 

(f4iso^J 

Abu Hurairah a® berkata, "Suatu hari, kami 
duduk-duduk di sisi Nabi gjj, lalu turunlah 
pada beliau surat AlOumu'ah: Dan (juga) 
kepada kaum yang lain dari mereka yang 
berhubungan dengan mereka." Maka 
aku bertanya, 'Siapa mereka itu wahai 
Rasulullah?'" Namun, beliau belum juga 
menjawab sampai ia bertanya tiga kali. 

"Di antara kami ada Salman Al-Farisi. 
Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya 
pada Salman dan bersabda, 'Sekiranya 


keimanan itu ada di gugusan bintang, niscaya 
keimanan itu tetap akan diperoleh oleh 
sekelompok— atau seseorang— dari mereka 
itu (yakni orang-orang Persia))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir (65), Surat: Al 
Juma'ah (62), Bab: Firman-Nya: " dan (juga) 
kepada kaum yang lain dari mereka" (1)) 

Penjelasan 

iiylji {3 : Yaitu tidak mengulang memberikan 
jawaban padanya. 

lj$l : Bintang terkenal (bintang kartika). 
sSlji j* : Orang-orang Persia berdasarkan 
indikasi Salman Al-Farisi. 


HADITS KE-1651 

t 'u£s- 4)1 Ji 4)1 jlc. -u o'* 

‘pSij <ul c- 4)1 4)1 C«*y» :J\! 

Q ^ dui J^iili dl :Jjij 



( Sibfyl j i_jU ro jU jJI i_AsS" A\ j A»-p-l) 

Abdullah bin Umar m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah g§ bersabda, 'Manusia 
itu bagaikan seratus unta, nyaris tidak 
engkau temukan satu pun untuk dijadikan 
kendaraan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan hati' (81), 
Bab: Amanah diangkat (35)) 

Penjelasan 

: Yang terbaik di antara hewan 
tunggangan atau benda lain, memiliki 
sifat-sifat sempurna. Jika sifat-sifat ini ada 
pada unta, bisa diketahui dengan mudah. 
Imam An-Nawawi meriwayatkan dari Ibnu 
Qutaibah, ia berkata, "Makna hadits; seluruh 


1053 



manusia asma, tak seorang pun memiliki 
keutamaan terkait nasab, mereka mirip unta 
seratus.” Az-Zuhri menyatakan, ar-rahilah 
bagi orang Arab adalah unta pilihan baik 
betina maupun jantan. Ia menyatakan bahwa 
ha'-nya untuk dilebih-lebihkan, seperti kata; 
55US5 jij (seseorang sangat mengerti dan 
sangat ahli nasab). Makna yang disebut Ibnu 
Qutaibah di atas keliru. Yang benar, makna 
hadits ini adalah orang zuhud di dunia 
dengan kezuhudan yang sempurna dan 
menginginkan akhirat sangat sedikit sekali, 
seperti jarangnya unta pilihan di antara 
banyak unta. Demikian pernyataan Az-Zuhri. 
Penjelasan ini lebih baik dari penjelasan Ibnu 
Qutaibah. Lebih baik lagi penjelasan berikut; 
makna hadits ini adalah orang-orang yang 
memiliki kondisi yang diridai, yang sempurna 
sifat-sifatnya, jarang sekali seperti jarangnya 
unta pilihan di antara banyak sekali unta. 
Mereka menjelaskan, ar-rahilah adalah 
unta yang sempurna sifat-sifatnya, bagus 
dilihat, kuat memikul beban dan menempuh 
perjalanan jauh. Disebut rahilah karena unta 
ini membawa barang bawaan. Ini namanya 
fa'ilah maknanya mafulah, seperti kata lilc- 
L3 13 maksudnya ^ (kehidupan yang 
disenangi), dan kata-kata serupa lainnya. 
Wallahu a'lam. 

Al-Qasthalani menjelaskan, orang Arab 
menyebut seratus unta jjj , mereka 
mengatatakan; artinya si fulan 

memiliki seratus unta, g^ gt&i artinya 
si fulan memiliki duaratus unta. Karena 
penggunaan kata ibil saja tidak masyhur 
untuk seratus ekor, maka kata mi'ah disebut 
untuk memperjelas, seperti dikemukakan 
Ibnu Malik; kata sifat dengan bilangan. 
Sementara itu Sibawaih menuturkan dari 
sebagian orang Arab: 

«51. g$ ^ 6 (mereka mengambil 
seratus ekor unta dari Bani Fulan). Al- 
Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al- 


Fath; makna hadits; di antara seratus unta, 
tidak ada satu pun unta pilihan yang layak 
untuk ditunggangi, karena unta yang layak 
ditunggangi adalah unta jinak yang mudah 
menurut. Seperti itu juga engkau tidak 
menemukan satu pun di antara seratus orang 
yang layak untuk dijadikan teman, teman 
yang membantu kawan dan bersikap lemah 
lembut. 


1054 



BAB 47 

ADAB, HUBUNGAN SILATURAHMI, 
DAN BAKTI KEPADA ORANG TUA 


HADITS KE- 1652 

: j\5 4&1 tjjjZ ISjJ- -\1e? 

C : JUl cfLj aIIc- Al Al jjij jl ji-j 

•dUl : J15 Cy* 

.viUt :jvl :J\S .Olil : jt! ? :jV5 

3jj 1 j\5 ? ju :JlJ 

(J-Ul ^ ujU (f) MJiSlI i_>bS” (VA) : j tSjliyJI 

Abu Hurairah *ss berkata, "Seorang lelaki 
datang kepada Rasulullah lalu bertanya, 
'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang 
paling berhak aku beri bakti kepadanya?' 
Beliau menjawab, 'Ibumu/ Dia bertanya lagi, 
'Kemudian siapa?' Beliau menjawab, 'Ibumu/ 
Dia bertanya lagi, 'Kemudian siapa lagi?' 
Beliau menjawab, 'Ibumu/ Dia bertanya lagi, 
'Kemudian siapa?' Dia menjawab, 'Kemudian 
ayahmu/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Siapa 
yang paling berhak mendapatkan pergaulan 
dengan baik (2)) 

Penjelasan 

: Shahabah artinya shuhbah. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, hadits ini mendorong 
untuk berbuat baik kepada sanak kerabat, 


dan ibu paling berhak diperlakukan baik, 
setelah itu ayah, berikutnya kerabat paling 
dekat dan seterusnya. Ulama menyatakan, 
ibu didahulukan karena sering lelah 
mengurus anak, mencurahkan kasih sayang 
dan merawat, menanggung beban berat 
mengandung, setelah itu melahirkan, 
kemudian menyusui, mendidik, merawat, 
dan lain sebagainya. 


HADITS KE-1653 
AUl (JJfj Ji 4 JJl -U& 

J&l jl jij ;lf :JlS 

: jll ?3I^5 : j Us .ilijl j JjitUAj jij 

JiAl»t3 L.feafl : jls .^ju 

AjJ-l vV ( 't’. A) 0I4A-I LjbS” (ol) : j 

Abdullah bin Amr a® berkata, "Datang 
seorang laki-laki kepada Nabi ^ lalu meminta 
izin untuk ikut berjihad. Beliau bertanya, 
'Apakah kedua orang tuamu masih hidup?' 
Laki-laki itu menjawab, 'Iya/ Maka beliau 
bersabda, 'Kepada keduanyalah kamu 
berjihad (berbakti))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Berjihad 
dengan seizin kedua orang tua (138)) 


1055 



Penjelasan 

: Yaitu kedua orang tua. 

ItoUi : Nabi secara khusus menyebut 
berjihad terhadap kedua orang tua dalam 
menggapai rida keduanya. Dari sabda ini 
bisa difahami, boleh menyebut sesuatu 
dengan kebalikannya jika maknanya 
difahami, karena kata perintah dalam sabda 
Nabi jgjjj, “Maka berjihadlah,” secara zhahir 
menimpakan bahaya kepada kedua orang 
tua. Ini sama sekali tidak dimaksudkan. Yang 
dimaksud adalah menyampaikan makna 
bersama; beban berat jihad yang tidak lain 
adalah keletihan raga dan pengorbanan 
harta. Bisa dipetik suatu faedah bahwa 
apapun yang melelahkan jiwa disebut jihad. 
Hadits ini juga menunjukkan bahwa berbakti 
kepada kedua orang tua kadang lebih baik 
dari jihad, orang yang dimintai pendapat 
hanya sebatas memberikan nasehat, 
mukallaf harus meminta penjelasan tentang 
mana saja amalan-amalan ketaatan yang 
lebih baik agar dilaksanakan, karena dalam 
hadits ini disebutkan; seseorang mendengar 
keutamaan beijihad lalu ia segera melakukan 
amalan ini, namun ia tidak tenang sebelum 
meminta izin berjihad. Ia kemudian 
ditunjukkan kepada amalan yang lebih baik 
baginya. Andai tanpa bertanya, tentu ia tidak 
mengetahui hal itu. 


MENDAHULUKAN BAKTI KEPADA 
ORANG TUA DARIPADA SHALAT 
SUNAH DAN LAINNYA 

HADITS KE- 1654 

p&j (J tjJLiy 


iAS£-J3 ij>\ AjpU- 

AJjJ l| n 4 ill :cJlih 

isl&j ii\y\ ligufya O'Cl 

OjHj3 I 4 MJU frA iuSlall Lftij coli .(JlS 
ejjll :cJ\il .UMt 

: jlil (Jl p • ‘opjilj 

:lp\l : j\l \j 3 jjI 

. JaJ» ££ Sll Sl : jl! .cJO 

*r 4 !3 W .5** i>? ‘W W' 

I 4 JJU 3/i .aILo jjol ji>l ipjdl :cJ\ii .SjLi 

.aIL S .piil : jlil «yS'gJl jp 
^Jail (jlT iSJj^A J?' I 40 J 0 Jp JlSl 

p fjS&aJ «p— <JJ 4*Ic- 4JJ| (Jj 

.#jjb jL #' ^ .pi ji 

p rcJlil l#Lo :jlll 3 /I 

&i\ joij # jljp. ci'gJl :jul 

Jjuu pJj .Cwkjj <c«3^w * 

(j jSilj) «_*Vj (lA) ceLoSlI olsS* (T*) :j 


Abu Hurairah as meriwayatkan, Nabi 
jjjg bersabda, "Tidak ada bayi yang bisa 
berbicara saat masih dalam buaian kecuali 
tiga orang. (Yang pertama) Nabi Isa jjgfi. 
(Yang kedua) dahulu ada seorang laki-laki 
Bani Israil bernama Duraij. Ketika ia sedang 
shalat, ibunya datang memanggilnya, tetapi 
ia enggan menjawabnya. Dia bergumam 
dalam hati, 'Apakah aku penuhi panggilannya 
atau aku teruskan shalatku?' Akhirnya ibunya 
berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau matikan 


1056 



sampai Engkau perlihatkan kepadanya 
wanita pezina/ 

Suatu hari, Juraij sedang berada di biaranya 
lalu datang seorang wanita menawarkan 
dirinya dan mengajaknya berbicara namun 
3uraij menolaknya. Kemudian wanita itu 
mendatangi seorang penggembala dan 
dapat merayu penggembala itu hingga 
melahirkan seorang anak. Si wanita lantas 
berkata, 'Ini anaknya 3 urai j.' Maka orang- 
orang mendatangi Juraij dan menghancurkan 
biaranya dan memaksanya keluar lalu 
memaki-makinya. Kemudian Duraij berwudhu 
lalu shalat. Setelah itu ia mendatangi bayi 
itu lalu bertanya, 'Siapakah bapakmu, 
wahai anak?' Bayi itu menjawab, 'Seorang 
penggembala.' Orang-orang berkata, 'Kami 
akan bangun lagi biaramu dengan emas.' 
Duraij berkata, 'Tidak, dari tanah saja/ 

Dan (yang ketiga): ada seorang wanita dari 
kalangan Bani Israil yang ketika sedang 
menyusui bayinya ada seorang laki-laki 
tampan dan gagah sambil menunggang 
tunggangannya lewat di hadapan wanita 
itu. Wanita itu berkata, 'Ya Allah, jadikanlah 
anakku ini seperti pemuda itu/ Tiba-tiba saja 
bayinya melepaskan puting susu ibunya 
dan memandang laki-laki tampan itu lalu 
berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau jadikan 
aku seperti dia/ Lalu dia kembali mengisap 
puting susu ibunya." 

Abu Hurairah s» berkata, "Sepertinya aku 
melihat Nabi £j§ mengisap jari beliau." 
Rasulullah melanjutkan, "Lalu lewat seorang 
budak wanita, maka ibunya berkata, 'Ya 
Allah, janganlah Engkau jadikan anakku 
seperti dia/ Maka sang bayi kembali 
melepaskan puting susu ibunya lalu berkata, 
'Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia (budak 
wanita itu))' Ibunya pun bertanya, 'Mengapa 
kamu berkata begitu?' Bayi itu menjawab, 
'Sesungguhnya pemuda penunggang itu 
sebenarnya termasuk orang-orang kejam 


(diktator), sedangkan budak wanita ini 
maka orang-orang menuduhnya dengan 
mengatakan, 'Kamu mencuri, kamu berzina/ 
padahal ia tidak pernah melakukannya/" 
(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabr (60), Bab: 
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al 
Quran (48)) 

Penjelasan 

: Sesuatu yang dipersiapkan anak untuk 
dirawat (buaian). 

: Wanita-wanita pelacur yang secara 
terang-terangan memperlihatkan hal itu, 
bentuk tunggalnya adalah mumisah, juga 
dijamakkan mayamis. 

: Shauma’ah seperti menara, di tempat 
ini para ahli ibadah menghabiskan seluruh 
waktu, sehingga sulit bagi orang lain untuk 
sampai ke tempat mereka atau masuk 
menemui mereka. 

: Si pelacur ini berbicara kepadanya agar 
ia menggaulinya. 

li-JiS j- : Ia kemudian menggauli pelacur 

itu hingga hamil. 

Seperti sedia kala. 

i3li. ji : Lelaki tampan atau berpenampilan 
baik, atau berpakaian bagus, membuatkagum 
dan menarik perhatian. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, di dalam hadits Juraij ini 
terdapat banyak sekali faedah, di antaranya; 
agungnya berbakti kepada kedua orang 
tua, penegasan hak ibu, doa ibu mustajab, 
ketika berbagai persoalan menumpuk, 
yang dimulai lebih dulu adalah yang paling 
penting, Allah umumnya memberikan jalan 
keluar untuk para wali-Nya ketika mendapat 
ujian berbagai kesulitan. Allah & berfirman, 
"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya 
Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” 
(Ath-ThalSq: 2) Kadang mereka mengalami 
berbagai kesulitan untuk meningkatkan 
kondisi nurani dan untuk mendidik mereka, 


1057 



sehingga nurani mereka lembut Faedah lain 
dari hadits ini adalah anjuran wudhu seperti 
wudhu untuk shalat saat mendoakan hal-hal 
penting, penegasan keberadaan karamah 
para wali, dan ini merupakan mazhab 
ahlussunnah, karamah para wali kadang 
terjadi atas kehendak dan permintaan 
mereka. Inilah pendapat yang shahih 
menurut para sahabat kami dari kalangan 
ahli ilmu kalam. 


PENTINGNYA SILATURAHMI 
DAN HARAM MEMUTUSKANNYA 

HADITS KE-1655 

tilfr 4JJl SjjJft ^1 tio-ui- -noo 
UI® .jj.il : JIS (jlLiJ ^0 

jlli t ol^U cJill il» 

.idukSJl JJb jjGJl j»\jU lift :cJ\3 .Aja :dj 
££313 J-fl jl Sll :JIS 

jfl Jii .i)llS :J\S !oJ G ^ :cJl! ?dl*iai 
01 Oj ji»} (^» Oj 'jjjSI 

-Uj£- (tY) t-AiT (lo) : J cSjUJI Aj-p-l 

lyJajuj) >_jL (>) «pLy *Jx. <1)1 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Setelah Allah menciptakan 
semua makhluk maka rahim berpegang pada 
Ar-Rahmanlaluditanya/Mengapakah?'Rahim 
berkata, 'Inikah tempat berlindung kepada- 
Mu dari yang memutuskan hubungan? Allah 
menjawab, 'Benar. Tidakkah engkau rela 
jika Aku akan menyambung orang yang 
menyambungmu dan memutuskan orang 


yang memutuskanmu? Rahim menjawab, 
Tentu, wahai Rabb.' Allah berfirman, 'Itulah 
bagianmu.'" 

Abu Hurairah m berkata, "Jika kamu mau, 
bacalah ayat berikut ini (yang artinya), 
'Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa 
kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi 
dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" 
(Muhammad: 22)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Taf si?' (65), Surat: 
Muhammad (47), Bab: Dan memutuskan 
hubungan kekeluargaan (1)) 

Penjelasan 

&• US : Setelah menyelesaikan atau 
menuntaskannya. 

jU-JN o-i\S : Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
rahim yang disambung, diputus, dan 
diperlakukan dengan baik adalah maknawi, 
bukan materi. Rahim tidak lain adalah 
kekerabatan dan nasab yang disatukan oleh 
rahim ibu, saling terhubung satu sama lain, 
lalu hubungan ini disebut sebagai rahim. Hal 
maknawi sama sekali tidak berdiri ataupun 
berbicara. Oleh karenanya, berdiri dan 
bergantungan yang disebut untuk rahim di 
sini hanya sebagai perumpamaan atau majaz 
sesuai kebiasaan orang Arab. Maksudnya 
adalah mengagungkan kedudukan rahim, 
keutamaan orang-orang yang menyambung 
ikatan rahim, besarnya dosa orang yang 
memutuskan ikatan rahim dengan bersikap 
durhaka. Untuk itu, perilaku durhaka 
disebut memutus tali kekeluargaan, seakan 
memutuskan tali yang terhubung. 

artinya sarung, lambung, 
dan tempat mengikat sarung. Al-Baidhawi 
menjelaskan, mengingat orang yang meminta 
perlindungan biasanya berpegangan pada 
bagian belakang orang yang dimintai 
perlindungan, atau berpegangan pada ujung 
pakaian dan sarungnya, kadang berpegangan 
pada pinggang tempat sarung diikat sebagai 


1058 



bentuk sikap penekanan dalam meminta 
perlindungan, seakan ia berisyarat kepada 
orang yang dimintai perlindungan agar 
menjaga dan membelanya dari hal-hal yang 
menyakiti, layaknya menjaga dan membela 
sesuatu yang ada di balik sarung, karena 
sesuatu tersebut melekat dan tidak terpisah 
darinya. Makna inilah yang digunakan untuk 
rahim secara majaz. 

Isim fi'il, artinya tahanlah dan 
berhentilah. Ibnu Malik menjelaskan, di sini 
adalah L. istifham yang dibuang alifnya dan 
diwaqafkan dengan ha' saktah. Umumnya, 
cara ini hanya digunakan ketika kata ini 
beri'rab jar. Di antara penggunaan yang tidak 
beri’rab jar seperti yang tertera di sini adalah 
perkataan Abu Dzuaib Al-Hudzali, "Aku tiba 
di Madinah, penduduknya gaduh seperti 
suara gaduh jamaah haji, aku kemudian 
bertanya, 'Berhentilah (melakukan hal itu)!’ 
mereka berkata, ‘Rasulullah |jg wafat’." 
Demikian penjelasan Al-Baidahwi. Jika yang 
dimaksud untuk melarang, maka sudah 
jelas. Sementara jika yang dimaksud untuk 
istifham, maka maksudnya adalah perintah 
untuk menampakkan keperluan tanpa 
bertanya, karena Allah Maha mengetahui 
rahasia dan apapun yang samar. 
jjUJ! \xi» : Maksudnya berdiriku aku ini 
adalah berdirinya orang yang meminta 
perlindungan, iiUfi artinya orang yang 
meminta perlindungan, ia adalah orang yang 
berpegangan pada sesuatu dan berlindung 
padanya. 

14& j; Ci\ : Bahwa Aku berlaku lemah 
lembut dan merahmatinya. 
jJSJhj jJssij : Sehingga Aku tidak 
merahmatinya. 

U j#: Aku rida. 

j)Ij£ : isyarat pada firman-Nya, "Apakah kau 
tidak rida,” dan seterusnya. 


{Jlis. : Apakah kalian diharapkan akan 
melakukan sesuatu. 

6} : Jika kalian berkuasa mengurus 
rakyat, memerintahkan mereka, atau kalian 
berpaling dari Al-Qur’an dan meninggalkan 
hukum-hukumnya. 

j$\ £ J,» : Berbuat kerusakan di bumi 

dengan melakukan berbagai kemaksiatan, 
perilaku semena-mena, dan menumpahkan 
darah. Ulama berbeda pendapat terkait 
batasan keluarga yang wajib disambung. 
Ada yang berpendapat, keluarga yang wajib 
disambung adalah keluarga mahram, sekira 
salah satunya lelaki dan yang satunya lagi 
perempuan, keduanya haram menikah. 
Berdasarkan pendapat ini, saudara-saudara 
sepupu lelaki tidak boleh masuk menemui 
sepupu perempuan. Pengusung pendapat 
ini beralasan pada haramnya menyatukan 
antara seorang wanita dengan bibi dari jalur 
ayah ataupun bibi dari jalur ibu dalam ikatan 
pernikahan, sementara boleh seorang wanita 
disatukan dengan saudara-saudara sepupu 
perempuan dalam ikatan pernikahan. 
Pendapat lain menyatakan, keluarga yang 
harus disambung adalah keluarga secara 
umum di antara para sanak kerabat dalam 
warisan, baik mahram ataupun bukan. 
Pendapat kedua inilah yang tepat. Demikian 
penjelasan Imam An-Nawawi. 


HAD1TS KE-1656 

£gili j» <!*>-%>• -wi 

J>>jj S jaJuy aJic- 4JJl ^0 

jJj (\\) (YA) : j 

Dubair bin Muth'im meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Nabi ^ bersabda, "Tidak akan 


1059 



masuk surga orang yang memutus hubungan 
kerabat (famili))" 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Dosa orang yang memutuskan hubungan 
kekeluargaan (11)) 

Penjelasan 

: Al-Qasthalani menjelaskan, maf’ul-nya 
tidak disebut, sehingga kemungkinan berlaku 
secara umum. Disebutkan dalam Al-Adab 
Al-Mufrad; diriwayatkan dari Abdullah bin 
Shalih; "Orang yang memutus kekeluargaan.” 
Maksudnya, orang yang menghalalkan 
untuk memutuskan tali kekeluargaan tanpa 
sebab ataupun syubhat padahal ia tahu 
perbuatan tersebut haram, tidak masuk 
surga, atau ia tidak masuk surga bersama 
golongan-golongan pertama yang masuk 
surga. Imam An-Nawawi menjelaskan, ada 
dua penakwilan untuk hadits ini. Pertama; 
diartikan untuk orang yang menghalalkan 
untuk memutuskan ikatan kekeluargaan 
tanpa sebab ataupun syubhat, padahal ia 
tahu perbuatan tersebut haram. Orang seperti 
ini kafir dan kekal selamanya di neraka, ia 
tidak masuk surga selamanya. Kedua; makna 
hadits; ia tidak masuk surga bersama orang- 
orang yang lebih dulu masuk surga, ia disiksa 
terlebih dahulu. 


HADITS KE-1657 

«ilfr &\ 'j dl)U jij < 14 ^ -n«v 

:Jjju fL,j 4jjl 4Ul Jj-jj Cjumi 


1 Imam Nawawi berkata, "Hadits ini memiliki dua 
ta'wil; Pertama, orang yang menghalalkan pemutusan 
tali silaturrahmi tanpa sebab padahal ia tanu hal itu 
diharamkan. Orang semacam ini kafir dan kekal di dalam 
neraka, la selamanya tidak akan pernah masuk surga. 
Kedua, tidak masuk surga bersama orang-orang yang lebih 
dulu masuk, tapi ia dihukum dengan ditunda masuknya ke 
surga sampai waktu yang Allah kehendaki." 


t»jj| fa 4 ) UJj j! (3 ^ )**■»;* 

y i_jL (r\) v-jIsS” (ft) :jj 

Anas bin Malik s» berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Barang siapa yang 
ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan 
nama sebagai orang baik setelah 
kematiannya hendaklah ia menyambung 
silaturahmi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Bell’ (34), Bab: 
Orang yang cinta dilapangkan rezekinya 
(31)) 

Penjelasan 

Jji y : Siapa yang ingin. 

Lii : Diakhirkan. 
iy \ : Sisa usianya. 

: Setiap keluarga mahram, ahli waris, 
atau kerabat, bisa menyambung dengan 
harta, pelayanan, ataupun kunjungan. Makna 
kelapangan rezeki adalah rezeki berkah, 
karena menyambung tali kekeluargaan adalah 
sedekah, dan sedekah mengembangkan 
harta. Usia dipanjangkan maksudnya tubuh 
menjadi kuat, atau nama baik tetap menjadi 
buah bibir banyak orang, seakan ia tidak mati. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, terakhir 
penundaan ajal, ada sebuah pertanyaan tidak 
asing; ajal dan rezeki sudah ditentukan, tidak 
bertambah ataupun berkurang; “ Tiap-tiap 
umat mempunyai batas waktu. Maka apabila 
telah datang waktunya mereka tidak dapat 
mengundurkannya barang sesaatpun dan 
tidak dapat (pula) memajukannya.” {Al-A’raf: 
74). Ulama memberikan sejumlah jawaban; 
yang benar tambahan yang dimaksud adalah 
berkah usia, taufik untuk melakukan amalan- 
amalan ketaatan, memanfaatkan waktu 


1060 



untuk hal-hal yang berguna di akhirat, dan 
menjaga waktu agar tidak terbuang percuma. 


LARANGAN IRI, SAUNG BENCI, 
DAN MEMBELAKANGI 

HADITS KE-1658 

4&1 -NToA 

, 'j N/ joJu^ ^JbC’ 4jdl 4jjl 

41)1 J(U& ijj ijSj tlj JuiA^ 

j*\ 5 l £&$ Jy #U-ly 4 i 6 ' S/J 

o* jCi U («V) « v^> (v«) .J ^jUJ» 

yjdljJU-UslI 

Anas bin Malik 2 $ meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda, "Janganlah kalian 
saling membenci, saling mendengki, saling 
membelakangi, dan jadilah kalian hamba- 
hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal 
seorang muslim mendiamkan saudaranya 
melebihi tiga hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Larangan 
saling membenci dan menjauhi (57)) 

Penjelasan 

\yias!0 Sl : Makna hakikinya adalah kebencian 
yang dilakukan di antara dua pihak, dan 
kadang juga dilakukan satu pihak. 

Sj : Hasad adalah mengharap hilangnya 
nikmat orang lain, ini haram hukumnya. 
u» s Vs : Tadabur artinya bermusuhan. 
Pendapat lain mengartikan memutuskan 
hubungan, karena saling berpaling satu 
sama lain. Al-Qasthalani menjelaskan, ada 
yang menyatakan, maknanya; janganlah 
kalian saling menguasai, karena orang 
yang menguasai sesuatu yang tidak dimiliki 


orang lain, ia berpaling dari orang tersebut. 
Imam para imam, Malik, menyebutkan 
dalam Al-Muwaththa'\ menurutku, saling 
membelakangi tidak lain adalah berpaling 
untuk mengucapkan salam, memalingkan 
muka dari saudaranya. 

Ulji-j jil 31^ #js>3 : Hendaklah kalian saling 
bermuamalah dan bergaul layaknya 
berperilaku dan bergaul dengan sesama 
saudara dalam kasih sayang, kelembutan, dan 
kerjasama dalam kebaikan dan semacamnya, 
disertai kejernihan hati dan nasehat dalam 
segala kondisi. Sebagian ulama menyatakan; 
di balik larangan saling dengki terdapat 
isyarat larangan mengikuti hawa nafsu 
menyesatkan yang memicu sikap dengki. iU-t 
: Saudara dalam Islam, saudara secara khusus 
disebut untuk mengesankan ketinggian. 
Konteksnya; siapa yang menyalahi syarat ini, 
dan memutuskan ikatan ini, ia boleh diputus 
hubungan selama tiga hari, sementara 
memutuskan hubungan dengan para ahli 
bid’ah dan pengikut hawa nafsu tetap berlaku 
selamanya, selama mereka tidak bertobat dan 
kembali kepada kebenaran. Lebih jelasnya 
silahkan Anda baca syarah hadits berikutnya. 


HARAM MENDIAMKAN SAUDARA 
MUSLIM SELAMA TIGA HARI TANPA 
ADA ALASAN YANG SYAR'I 

HADITS KE-1659 

4 jjl 51 C>j >\ £jl -Yl* 

O' ^ (d—y ^ 

cbUfe j&jjus .JfcJ & olp-l 

iJuj (jjjl .lili Js> j 30 j 

Jjij S ul, (l?) < 1— (YA) :j i^UJI 

0' d* (»Ly aJc 4)1 4isl 


1061 



Abu Ayyub Al-Anshari e& meriwayatkan 
bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak 
halal bagi seorang muslim mendiamkan 
saudaranya melebihi tiga malam. 2 (Jika 
bertemu) yang ini berpaling dan yang ini juga 
berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya 
adalah yang memulai mengucapkan salam." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: 
Hijrah dan sabda Nabi $5j; " Tidak halal bagi 
seseorang menjauhi saudaranya lebih dari 
tiga hari" (62)) 

Penjelasan - 

JU Jy O' J* ^ ' Imam An- 

Nawawi menjelaskan, ulama menjelaskan, 
hadits ini mengharamkan memutuskan 
hubungan di antara sesama kaum muslimin 
lebih dari tiga malam, dan boleh selama 
tiga malam. Adanya diberi toleransi selama 
tiga malam, karena manusia memiliki 
watak marah, berakhlak tidak baik, dan 
semacamnya. Untuk itu, memutuskan 
hubungan selamat tiga malam dimaafkan 
agar sifat tersebut lenyap. 

ISU uj iSli dC££. : artinya 

memalingkan sisi tubuh. Rangkaian kalimat 
ini adalah rangkaian jumlah isti'naf untuk 
menjelaskan bentuk memutuskan hubungan. 
pSLUL I 'djs-j : Perlu diketahui, hadits 
ini tidak menunjukkan bahwa memulai 
mengucapkan salam lebih baik dari 
menjawab, tapi hanya menunjukkan, orang 
yang memulai mengucapkan salam lebih baik 
dari orang yang menjawab, karena memulai 
mengucapkan salam adalah perbuatan baik 
dan menyebabkan perbuatan baik pula; 
menjawab salam. Di samping memulai 
mengucapkan salam menunjukkan niat orang 
yang memulai dan meninggalkan perbuatan 


2 Imam Nawawi berkata, 'Para ulama mengatakan bahwa 
dalam hadits tersebut terdapat pengharaman mendiamkan 
saudara sesama muslim lebih dari tiga hari, dan kebolehannya 
maksimal selama tiga hari. Karena manusia tidak bisa terlepas 
dari sikap marah, perangai buruk, dan sejenisnya.* 


memutuskan hubungan dan bersikap kasar 
yang diharamkan NabijH Hadits ini berkenaan 
dengan dua orang muslim yang saling 
bertemu, kemudian salah satunya berpaling, 
lalu yang satunya lagi juga berpaling. Oleh 
karenanya, yang memulai salam lebih baik, 
karena ia meninggalkan perilaku memutuskan 
hubungan yang dilarang Nabi bukan 
karena ia mengucapkan salam. 


HARAMNYA BERPRASANGKA 
BURUK, MEMATA-MATAI, BERLOMBA 
MENGHASUT, MEMBENCI, 

DAN MEMBELAKANGI 

HADITS KE-1660 

^)ld :Jl3 jjuuy 4Jkj| 

ojiS* 1 

'j j 

U1>1 diii s Cj~ .ijjjijo 

Ifct L) tjl, (Ao) « oUS” (VA) 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Jauhilah oleh 
kalian prasangka, sebab prasangka adalah 
ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah 
kalian saling menguping dan mencari-cari 
kesalahan orang lain, menaikkan harga 
(untuk menjerumuskan orang lain), saling 
dengki, saling benci, serta saling belakang- 
membelakangi, dan jadilah kalian hamba- 
hamba Allah yang saling bersaudara." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 
kebanyakan buruk sangka (kecurigaan) (85)) 


1062 



Penjelasan 

: Kata peringatan. 

j&Lj : Maksudnya adalah larangan berburuk 
sangka. Al-Khaththabi menjelaskan, 
maksudnyaadalahmenelitidanmembenarkan 
dugaan, bukan menuruti bisikan jiwa. Maksud 
Al-Khaththabi, dugaan yang diharamkan 
adalah ketika seseorang terus menduga dan 
dugaan tersebut tetap bertahan di dalam hati, 
bukan sesuatu yang melintas di hati dan tidak 
bertahan. 

: Sebagian ulamamenjelaskan, 
tahassus adalah menguping pembicaraan 
suatu kaum, sementara tajassus adalah 
mencari-cari kesalahan orang lain. Pendapat 
lain menyatakan, tajassus adalah memeriksa 
rahasia segala sesuatu, dan sebagian besar 
digunakan dalam keburukan, jasus adalah 
orang yang memiliki rahasia buruk, dan namus 
adalah orang yang memiliki rahasia baik. 
Pendapat lain menyatakan, tajassus adalah 
mencari-cari sesuatu untuk orang lain, dan 
tahassus adalah mencari-cari sesuatu untuk 
diri sendiri. Demikian penuturan Tsa’lab. 
Pendapat lain menyatakan, makna keduanya 
sama, yaitu mencari tahu berbagai berita dan 
kondisi yang tidak diketahui. 

Slj : Dari kata najsy yaitu menaikkan 
harga barang namun bukan dengan maksud 
untuk membeli, tapi untuk menjebak orang 
lain. 


APA SAJA YANG MENIMPA ORANG 
MUKMIN ADA PAHALANYA 

HADITS KE- 1661 

\j> :cJll 4Ul (S&j 

Ajjl A-lt jJtll Ijk^l wO U 

jju-j aIIc. &\ 


/t ;jLi Ljli (t) ^1' AA (Vo) :j tSjUJI tjfjA 

Aisyah m, berkata, "Aku tidak melihat 
seorang pun yang lebih berat deritanya 
daripada Rasulullah 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sakit' (75), Bab: Sakit 
keras (2)) 

— Penjelasan 

lit : Penyakit, orang Arab menyebut 
semua penyakit waja'. 


HADITS KE- 1662 

cJj-3 : jlS ilyuuj» 4JJI -UC- -M V 

niL&Jj JaJ <ij aJlc- 4i\ AUl Jp 
.1 tiiJl \4)}\ L> :cJla3 

0 liLejj US" «J»*! 

.diJlS* :J\J 

L*3 aS j»S* A 

L^3^j o LoJT (AjLLmi L$j <U)l 
JLit vL ( r ) ‘ tS* (®V) : j 

JjSlti (J 

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Saya 
pernah membesuk Rasulullah ketika 
beliau sedang menderita sakit. Aku berkata, 
'Wahai Rasulullah, sepertinya Anda sedang 
merasakan sakit yang amat berat/ Beliau 
bersabda, 'Benar, rasa sakit yang menimpaku 
ini sama seperti rasa sakit yang menimpa 
dua orang dari kalian/ Aku bertanya, 
'Sebab itu Anda mendapatkan pahala 
dua kali lipat?' Beliau menjawab, 'Benar, 
begitulah. Dan tidaklah seorang muslim 
tertimpa suatu musibah (penyakit) atau yang 


1063 



lain, melainkan Allah akan menghapuskan 
kesalahan-kesalahannya sebagaimana 
pohon menggugurkan dedaunannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sakit' (75), Bab: Manusia 
yang paling berat ujiannya adalah para Nabi {Z)) 

Penjelasan 

<Atf# : Ada yang mengartikan, adalah 
demam. Yang lain menyatakan rasa sakit 
demam. # ilEjl jijll ilej artinya 

seseorang sakit demam. 
uUi cJi : lipat ganda yang difahami dari 
perkataan Nabi ^§; \J~Lj uf (seperti 

dua orang di antara kalian terserang demam). 
tS'jL : Disebutdalambentuk miJfcira/i (indefinite 
noun) untuk mempersedikit, bukan untuk 
jenis. : Ada dua kemungkinan; di atasnya 
dalam hal kerasnya sakit, dan di bawahnya 
dalam hal ringannya sakit, dan sebaliknya. 

: Merontokkan dedaunan secara 

berserakan. Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menjelaskan dalam Al-Fath, intinya, ketika 
penyakit kian parah, pahalanya semakin 
berlipat, selanjurnya ditambahkan, kelipatan 
pahala ini berakhir dengan digugurkannya 
seluruh kesalahan. 


HADITS KE-1663 
^i)l gjj «I 4 IC- 4&1 (cfej liSlc- 
AUl (JLj - :cJl5 CjaJ — jj 4.JI& 

*^/l tjikl— J1 Laj 4jjl 

.<u£ I4J 

• j »U- 1» <_jU (\) < obS* (v#) : j < 5 jUvJI 

uyi 

Aisyah «8 istri Nabi ^ berkata, Rasulullah ^ 
bersabda, "Tidaklah suatu musibah menimpa 


seorang muslim kecuali Allah menghapus 
kesalahannya. Bahkan, duri yang melukainya 
sekali pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sakit' (75), Bab: Tentang 
kafarah orang sakit (1)) 

Penjelasan 

jJJLUl kL^> & U : Makna asli mushibah 
adalah memanah, kemudian kata ini 
digunakan untuk setiap musibah. Ar-Raghib 
menjelaskan, 4>U>l digunakan dalam kebaikan 
dan keburukan. Allah & berfirman, " Jika 
kamu mendapat suatu kebaikan, mereka 
menjadi tidak senang karenanya; dan jika 
kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka 
berkata, ‘Sesungguhnya kami sebelumnya 
telah memperhatikan urusan kami (tidak 
pergi perang),' dan mereka berpaling dengan 
rasa gembira'." (At-Taubah: 50) Ar-Raghib 
juga menjelaskan, ylii yang digunakan 
untuk kebaikan berasal dari kata artinya 
hujan yang turun sebatas yang diperlukan 
tanpa menimbulkan bahaya, sementara yang 
digunakan untuk keburukan berasal dari kata 
piUlilliJyangberartilesakanpanahmengenai 
sasaran. Al-Karmani menjelaskan, mushibah 
menurut etimologi berarti sesuatu yang 
menimpa manusia secara mutlak, sementara 
menurut tradisi adalah suatu hal yang tidak 
diinginkan yang menimpa manusia, dan 
makna inilah yang dimaksud dalam hadits 
ini. Al-Qasthalani menjelaskan, orang Arab 
sepakat menetapkan hamzah pada kata 
seakan mereka menyamakan yang 
asli dengan tambahan, bentuk jamaknya 
adalah inilah aslinya. 

ilZ \if : Yaitu kesalahan-kesalahannya 

dihapus. : Duri yang menancap. Kata 
ini menunjukkan penghubungan kata kerja, 
karena aslinya adalah iilil 


1064 



HADITS KE-1664 


j* «JjJa ^ -\v\l 

U : Jb aJl& 4Jdl 'giJl 

‘(jil « jj^ Vi ‘j® 1 * Vi ‘V^J Vi 'ot 
ijj 4jji jl*=> ‘^liS ^jlii J*- Sij 

»bUa>- ^4 

» jUS" (j *l»- L» i_Aj (\) ( (3^11 i_jlb” (vo) 

Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah dari 
Nabi M yang bersabda, "Tidaklah seorang 
muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, 
kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan 
kesusahan, bahkan duri yang melukainya 
melainkan Allah akan menghapus kesalahan- 
kesalahannya ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sak/f" (75), Bab: Tentang 
kafarah orang sakit (1)) 

Penjelasan - 

: Keletihan, liAS v-" sama seperti 
pola kata >£. kJ£ ada dua 

dialek bahasa. 

v~*5 : Sakit permanen, seperti disebut dalam 
firman Allah e& ; (*L ? Ij £>\j£ jLjJ) " Dan bagi 
mereka siksaan yang kekal," (Ash-ShaffSt: 9) 
yaitu kekal dan tetap. 

by- SjjUS}: Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan 
dalam Al-Fatk, keduanya termasuk penyakit 
batin, karena itu keduanya dihubungkan 
pada kata jUK (duka) muncul dari fikiran 
terhadap sesuatu yang menyakitkan yang 
diperkirakan akan teijadi, sementara ojit 
(sedih) terjadi karena seseorang kehilangan 
sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Al- 
Karmani menjelaskan, ghamm mencakup 
apapun yang tidak disuka, karena ada kalanya 
menimpa raga dan ada kalanya menimpa 


jiwa. Yang pertama (duka yang menimpa 
raga) karena menyimpang dari jalur normal 
atau tidak, sementara yang kedua (duka yang 
menimpa jiwa) karena perhatian orang lain 
atau tidak, karena munculnya depresi atau 
tidak, atau karena memperhatikan masa lalu 
atau tidak. 


HADITS KE- 1665 

jUlc. jjCc. -)*n© 

jii ii ;b' &!} v? -.yfe & I J. JV5 :Jvs 

Ool Sl^Jl oJJb :Jli :cJl3 

(jlj 1 :cJu9 «jLLj} AJlfr 4JJl -£i)l 
\cSjSo tcJLi jl .J 4JJI (uib^=ul 
<i L j b u jl 4jjl 0j£0 ccJLi jlj .ilil dUj 
jl 4JJl :ujLm£su! tcJUl :cJUl 
I4) Icli S 

Cr* J- 2 ** Sr*W (t) * iS'LA' (V#) :(i 

Atha bin Abu Rabah berkata, "Ibnu Abbas 
m pernah berkata kepadaku, 'Maukah 
aku tunjukkan kepadamu seorang wanita 
dari penduduk surga?' Jawabku, 'Tentu.' 
Dia berkata, 'Wanita berkulit hitam ini, ia 
pernah menemui Nabi gjj seraya berkata, 
'Sesungguhnya aku menderita epilepsi dan 
auratku sering tersingkap (ketika sedang 
kambuh), maka berdoalah kepada Allah 
untukku.' Beliau bersabda, 'Jika kamu 
berkenan, bersabarlah maka bagimu 
surga. Dan jika kamu berkenan, maka aku 
akan berdoa kepada Allah agar Allah 
menyembuhkanmu.' la berkata, 'Baiklah, 
aku akan bersabar.' Wanita itu berkata 


1065 



lagi, 'Namun, berdoalah kepada Allah agar 
(auratku) tidak tersingkap.' Maka, beliau 
mendoakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sak/f" (75), Bab: 
Keutamaan penderita ayan (Epilepsi) (6)) 

Penjelasan 

: Dijelaskan dalam Al-Qdmds, shara' 
adalah penyakit yang menghalangi fungsi 
organ-organ pernafasan namun tidak total. 
Penyakit ini disebabkan gangguan pada 
sejumlah saraf otak dan rongga-rongga saraf 
penggerak tubuh, seperti percampuran 
atau lekatan, sehingga ruh terhalang untuk 
menjalankan organ secara normal, sehingga 
terjadi sendatan pada organ. 

«JUUaii : Maksudnya ia khawatir auratnya 
tersingkap tanpa ia sadari. 

<J Al : berdoalah kepada Allah agar 
menyembuhkan penyakit epilepsy-ku. 


HARAMNYA BERBUAT ZALIM 

HADITS KE-1666 

• L ^ .C . 4)1 Csfej ££ AJJt 

odii fiill : j\j ,jUuj A$Z &\ & £ 

i)l pji 

oUk plkii (a) < ,JUih (n) :j 

Abdullah bin Umar as meriwayatkan dari 
Nabi jg yang bersabda, "Kezaliman itu 
mendatangkan kegelapan pada hari kiamat." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman-Kezaliman " 
(46), Bab: Kedzaliman adalah kegelapan 
pada hari kiamat (8)) 


Penjelasan 

fiill : Mengambil harta milik orang lain tanpa 
alasan yang dibenarkan, merusak harga diri 
orang lain, atau semacamnya, 
ouil» : Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, ada yang 
menyatakan, arti kata ini secara zhahimya, 
yaitu kezaliman adalah kegelapan-kegelapan 
bagi pelakunya, sehingga pada hari kiamat ia 
tidak tahu jalan hingga cahaya orang-orang 
mukmin melintas di depan dan di kanan 
mereka. Kemungkinan, yang dimaksud 
oUii» adalah bencana, seperti penafsiran 
untuk firman Allah berikut, "Katakanlah, 
'Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu 
dari bencana di darat dan di laut’.” (Al- 
An'am: 63) Yaitu bencana-bencana darat 
dan laut. Pendapat lain menyatakan, iuii 
adalah siksaan dan hukuman. Al-Hafizh 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath; Ibnu 
Jauzi menjelaskan, kezaliman mencakup 
dua kemaksiatan; mengambil harta milik 
orang lain tanpa alasan yang dibenarkan 
dan melawan Allah dengan melakukan 
penentangan. Kemaksiatan kezaliman lebih 
berat dari kemaksiatan lain, karena umumnya 
kezaliman dilakukan terhadap orang lemah 
yang tidak mampu membela diri. Kezaliman 
tidak lain muncul dari kegelapan hati, karena 
andai hati terang oleh cahaya petunjuk, 
tentu akan memetik pelajaran. Ketika orang- 
orang bertakwa melintas dengan cahaya 
yang mereka dapatkan karena ketakwaan, 
kegelapan-kegelapan kezaliman menaungi 
orang zalim dimana perilaku zalim yang ia 
lakukan sama sekali tidak membawa guna 
baginya. 


HADITS KE-1667 

«U4I& 4il # 4)1 jIo -mv 

: J'J joJ-wj 4A)t (j! 


1066 



& Z$ c/"j Vs *£4& V jii 

(j^ ^ 4jbl 5^ 

^ oUjS j* ilfr 4JJ| <AJ^ jd*L£ 
^aL2jl j»^J 4A)l »jL*U tUA-*v» JJuu ^9j .iiUijl 
,JuJH ^ 'J v'* ('f) ‘ (J^l (n) : j sSjUJ) ^>1 

Abdullah bin Umar s® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda, "Seorang muslim 
adalah saudara bagi muslim lainnya, la tidak 
menzaliminya dan tidak pula membiarkannya 
dizalimi orang lain. Barang siapa membantu 
kebutuhan saudaranya maka Allah akan 
membantu kebutuhannya. Barang siapa 
menghilangkan satu kesusahan seorang 
muslim maka Allah menghilangkan satu 
kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan 
di hari kiamat. Dan barang siapa yang 
menutupi (aib) seorang muslim maka Allah 
akan menutup aibnya pada hari kiamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Seorang muslim tidak boleh 
mendzalimin muslim lainnya, juga tidak 
membiarkannya (3)) 

Penjelasan 

S : Khabar bermakna larangan, karena 
perilaku zalim seorang muslim terhadap 
muslim lain haram hukumnya. 

«lili S : Tidak membiarkan saudara sesama 
muslim disakiti siapapun, tapi menolong 
dan membelanya. Ini lebih spesifik dari 
meninggalkan kezaliman. 

iui olT sil*. • Yaitu 

Allah menolongnya untuk memenuhi 
kebutuhannya. 

: Duka yang menimpa jiwa, maksudnya 
dari segala duka dunia, 


Uili jtl jlj : Yaitu melihat saudara sesama 
muslim melakukan keburukan lalu tidak ia 
sebarkan kepada orang lain. Namun bukan 
berarti tidak mengingkari perbuatan buruk 
yang ia lakukan. Menutupi aib saudara 
sesama muslim berlaku untuk kemaksiatan 
yangsudah berlalu, dan pengingkaran berlaku 
untuk kemaksiatan yang tengah dilakukan 
saudara sesama muslim. Untuk itu, ketika 
seorang muslim melakukan kemungkaran, 
harus diingkari saat itu juga, atau dilaporkan 
kepada hakim. Ini tidak termasuk ghibah 
terlarang, tapi termasuk nasehat wajib. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
menunjukkan keutamaan membantu seorang 
muslim, menghilangkan kesusahannya, dan 
menutupi segala kekeliruannya. 

Termasuk dalam pengertian menghilangkan 
kesusahan adalah orang yang menghilangkan 
kesusahan orang lain dengan harta, wibawa, 
atau bantuan. Nampaknya, menghilangkan 
kesusahan dengan isyarat, pandangan, dan 
petunjuk termasuk dalam pengertian ini. 
Adapun menutupi kesalahan dan aib yang 
dianjurkan adalah menutupi kesalahan 
orang penting dan semacamnya yang tidak 
dikenal suka menyakiti ataupun berbuat 
kerusakan. Sementara ketika orang yang 
dikenal suka menyakiti atau berbuat 
kerusakan berbuat kesalahan, dianjurkan 
untuk tidak ditutup-tutupi, harus dilaporkan 
kepada pihak berwenang jika tidak 
dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, 
karena menutupi kesalahan orang seperti 
ini semakin mendorong yang bersangkutan 
untuk menyakiti, merusak, menerjang segala 
hal yang diharamkan, dan mendorong orang 
lain untuk melakukan kejahatan yang sama. 
Maksud menutupi aib adalah menutupi 
kemaksiatan yang sudah terjadi. Untuk 
kemaksiatan yang dilihat tengah dilakukan 
seseorang, saat itu juga harus diingkari 
dan dicegah bagi yang mampu, tidak boleh 


1067 



ditunda. Jika yang meiihat kemaksiatan tidak 
mampu mencegah, harus melapor kepada 
pihak berwenang jika tidak dikhawatirkan 
menimbulkan kerusakan. 


HAD1TS KE-1668 

: jV5 «££ 4JJ1 (gj -\V\A 

4Aii oi jii 

\J :j\5 “isi. ‘4 P i'jjj, lij Ji lf JuLu ^ 

!>j Ljl6 tfj <sy ill it? lil Olbj iif diiZj} 

{jU pi\ »j^l 

(°) ‘ V »j \y (") «j i ■■■ *• • ! ' ( - '°) :j 

Abu Musa m berkata, Rasulullah $g bersabda, 
"Sesungguhnya Allah akan menangguhkan 
siksaan bagi orang yang berbuat zalim. Dan 
bila Allah telah menghukumnya maka Dia 
tidak akan pernah melepaskannya." 
Kemudian Rasulullah membaca ayat, 
"Begitulah azab Rabbmu, apabila Dia 
mengazab penduduk negeri-negeri yang 
berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu 
sangat pedih dan keras. 3 " (HOd: 102) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Taf si f (65),Surat: Huud 
(11), Bab: Dan begitulah azab Tuhanmu, 
apabila Dia mengazab penduduk negeri- 
negeri (5)) 

Penjelasan 

$4 Menunda, mengakhirkan, dan 
memperpanjang waktu untuknya, kata ini 

3 Imam Az-Zamakhsyari berkata, "Ini merupakan ancaman 
bagi orang-orang kafir Mekah yang dzalim dan selain 
mereka, bahkan semua orang mendzalimi orang lain atau 
mertdzalimi diri sendiri dengan melakukan perbuatan 
dosa, hendaklah mereka semua waspada terhadap siksa 
Rabbnya yang sangat pedih. Dan hendaklah mereka 
segera bertaubat dan tidak terlena dengan waktu panjang 
yang diberikan." 


berasal dari tjl\ artinya batas waktu dan 
zaman. 

iiiif p : Tidak melepasnya. Para ahli bahasa 
menjelaskan, artinya melepasnya, iSiSil 
&» ia terlepas darinya. 

ii-t : Ar-Raghib menjelaskan, 
artinya meraih dan mendapatkan sesuatu, 
karena didapatkan dengan mengambil 
secara biasa, dan kadang dengan paksa. 
Makna mengambil dengan paksa disebutkan 
dalam firman Allah s&, “Dan begitulah 
azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab 
penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. 
Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat 
pedih lagi keras" (Hfld: 102). 
iji, j Ijf : pedih dan berat bagi orang yang 
disiksa. Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan, 
ini peringatan dari beratnya hukuman 
kezaliman bagi setiap penduduk negeri yang 
zalim, seperti orang-orang kafir Makkah 
dan lainnya, bahkan untuk siapapun yang 
menzalimi orang lain atau diri sendiri karena 
dosa yang ia lakukan. Karenanya, siapapun 
yang berbuat dosa harus mewaspadai siksaan 
Rabb yang pedih dan berat, segera bertobat 
dan tidak terpedaya oleh penundaan waktu 
yang diberikan padanya. 


MENOLONG SAUDARA YANG BERBUAT 
ZALIM ATAU YANG DIZALIMI 

HAD1TS KE-1669 

4&1 (jjfj Aii \ -UC- jAs? 

jij ti\jl £ & :j\3 X$S. 

JUl 

(JVj U : j\ii *j Juj & & aill 


1068 



l4A)t J \j*ij U aI> iSjZ’S 

clft^CO : JU 3 . ££ ££ 

: JUl <^l 4JJ| Ju& (lUja .Siili l$jl3 

fcjjJl ^1 Ujl>j !4Jdl^ Lsl ?IAj1x9 

.fLj . j&l \£*y}i\ 

(jjiC' 0^i?l !4jjl ^ JU3 < ;^-i-'- : - 

:jaJ — jj ^Lfr 4JJ1 ^g2Jl Jlii .jilUl IJub 
ajUwjI jiaj Ijujt 5l d)JL?Cj Sl .ico 

* ilyuLJll » (w) i ji— jsJI utT ("\o) 

((pj> jiiiJs |J ft jj> Oyj jJ— t i^jJlC- ) «)j* y»L (0) 

Jabir bin Abdullah ass berkata, "Ketika 
kami sedang berperang, tiba-tiba seorang 
shahabat dari kaum Muhajirin memukul 
seorang dari Anshar. Maka orang Anshar itu 
menyeru, 'Wahai orang-orang Anshar.' Dan 
seorang Muhajirin itu juga berkata, 'Wahai 
orang-orang Muhajirin.' 

Rasulullah mendengar hal itu, maka 
beliau bersabda, 'Mengapa ada suara 
jahiliyah itu?* Para shahabat berkata, 'Wahai 
Rasulullah, seorang laki-laki dari kalangan 
Muhajirin memukul seorang dari Anshar/ 
Akhirnya beliau bersabda, 'Tinggalkanlah, 
seruan itu sudah basil' Abdullah bin Ubay 
yang mendengar hal itu berkata, 'Lakukanlah 
itu. Demi Allah, jika kami telah kembali ke 
Madinah, niscaya orang-orang mulia akan 
mengusir orang-orang hina darinya/ 

Berita ungkapan ini sampai kepada Nabi 
3 g§. Kemudian Umar berdiri seraya berkata, 
'Wahai Rasulullah, izinkanlah aku menebas 
leher seorang munafik ini/ Nabi pun 
bersabda, 'Biarkanlah ia, agar orang-orang 
tidak berkomentar bahwa Muhammad 
membunuh sahabatnya/" 


(HR. Bukhari, Kitab: “Tafsir (65), Surat: Al 
Munafiqun (63), Bab: Firman-Nya: "Sama 
saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan 
atau tidak kamu mintakan ampunan bagi 
mereka"( 5)) 

Penjelasan 

: Memukul pantat dengan tangan, pelana, 
pedang, dan lainnya. 

U : Dengan lam fathah, kata ini 
diucapkan untuk meminta bantuan, artinya 
tolonglah aku. 

t : dengan lam fathah, kata ini juga 
diucapkan untuk meminta bantuan, 
ju U: Yaitu kenapa. 

UjcS : Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah. 
&& : Buruk, dibenci, dan menyakitkan. 

: Dengan membuang hamzah istifham. 
maksudnya Ijiiif, maksudnya kami 

menyertakan mereka mendapatkan yang 
kami dapatkan, namun mereka justru berlaku 
semena-mena terhadap kami. 
ii3 : biarkanlah dia. 

fclAi \ IjSt $ H : Nabi M 

menyertakan Abdullah bin Ubai dalam 
golongan sahabat karena mengacu pada sisi 
lahiriah urusan simunafik tersebut, kata 
dirafa’kan sebagai isti'naf. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, hadits ini menunjukkan 
kesabaran Nabi jgjj, meninggalkan sebagian 
urusan terbaik, bersabar menghadapi 
sebagian kerusakan karena dikhawatirkan 
menimbulkan kerusakan yang lebih besar, 
Nabi jyg meluluhkan hati siapapun juga, 
bersabar menghadapi perilaku kasar orang- 
orang badui, kaum munafik, dan lainnya agar 
kekuatan kaum muslimin semakin kokoh, 
dakwah Islam sempurna, dan iman tertanam 
kuat di hati para muallaf, serta menarik yang 
lain untuk masuk Islam. Nabi jg£ memberi 
mereka harta dalam jumlah besar untuk 
tujuan itu, dan beliau tidak membunuh 


1069 



orang-orang munafik juga karena makna 
yang sama, di samping karena secara 
lahir mereka menampakkan Islam, dan 
Allah memerintahkan untuk menghukumi 
berdasarkan sisi lahir, sementara urusan 
batin sepenuhnya menjadi urusan Allah. 
Selain itu, orang-orang munafik jumlahnya 
tidak seberapa jika dibandingkan dengan 
jumlah para sahabat, mereka ikut berjihad 
bersama para sahabat entah karena 
fanatisme, demi mencari dunia, atau karena 
antusias kesukuan para pengikut Nabi 


KASIH SAYANG DI ANTARA ORANG- 
ORANG MUKMIN 

HADITS KE-1670 

aII C- %i\ ^ ioai- -nv* 

(jLiilo” ^jjl :J1S tj&JuiJj 

ajuL^I JAls ij Uoju Lhi u 

G U»Sll (AA) « J^Lall V bS” (A) cSjUJI 

.jiC, aeuJ.1 j 

Abu Musa s» meriwayatkan dari Nabi yang 
bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin 
dengan mukmin lainnya itu bagaikan satu 
bangunan yang sebagiannya menguatkan 
sebagian yang lain." Kemudian Nabi $§ 
menjalinkan jari-jemarinya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Menyilangkan jemari di dalam masjid atau 
yang lainnya (88)) 

- Penjelasan 

liJo : Lam di sini 

untuk jenis, maksudnya sebagian orang 
mukmin untuk sebagian lain. Sabda; aJJ£ 1*5 
UJw menjelaskan sisi kesamaan. Al-Karmani 


menjelaskan, nashab pada kata UJu dengan 
membuang jar. Yang lain menyatakan, yang 
benar, li>i5 adalah maf ul kata lil 
ojU>{ os5 &£ p ■ Kata-kata ini juga 
menjelaskan sisi kesamaan, maksudnya 
saling memperkokoh satu sama lain laksana 
bangunan. Dari hadits ini bisa disimpulkan, 
orang yang memperagakan dengan gerakan- 
gerakan tertentu agar penjelasan tutur 
katanya lebih mengena, cara ini lebih 
mengena di jiwa orang yang mendengar. 


HADITS KE-1671 

JIS :J1S .jlAi yi -\"W\ 

isj : P^j 

lil t^A&\juy tjUSlpj 

1 i) <l^a£> ^JjLaI 

(V A) :j 

An-Nu'man bin Basyir berkata, Rasulullah 
bersabda, "Kamu akan melihat orang- 
orang mukmin dalam hal saling mengasihi, 
mencintai, dan menyayangi bagaikan satu 
tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh 
yang sakit maka seluruh tubuhnya akan ikut 
terjaga dan panas (yakni turut merasakan 
sakitnya))" 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Menyayangi manusia dan binatang (27)) 

Penjelasan 

‘P&s : kasih sayang di antara sesama mereka 
dengan ukhuwah Islam, bukan faktor lain, 


4 Perbedaan At-TarShum, At-Tawidud, dan At-Ta'athuf. At- 
TarShum ialah, saling mengasihi karena saudara seiman, 
bukan karena sebab lain. At-TawSdud ialah, menjalin 
hubungan yang membuahkan kecintaan seperti; saling 
mengunjungi dan memberi hadiah. Al-Ta’Sthuf ialah, 
saling bantu membantu. 


1070 



: aslinya iatjlll dal-nya di-idghamkan, 
aaljlll adalah pola kata J&tfS dari kata . 
wudd dan widad artinya sama; seseorang 
mendekatkan diri pada orang lain dengan 
sesuatu yang ia suka. 

: Ibnu Abi Hamzah menjelaskan, meski 
nampaknya «J&USIl V»\ '£\ maknanya 

hampir sama, namun ada perbedaan 
lembut di antara ketiga kata ini. Tarahum 
adalah saling menyayangi satu sama lain 
dengan ukhuwah iman, bukan faktor lain, 
tawadud adalah saling mengikat hubungan 
yang mendatangkan cinta, seperti saling 
berkunjung dan saling memberi hadiah, 
sementara ta’athuf adalah saling membantu 
satu sama lain, seperti memberi pakaian 
kepada saudara sesama mukmin agar kuat 
Aii-l : Dalam kaitannya dengan seluruh 
bagian tubuh. 

iSj : Ketika ada satu bagian tubuh 

sakit. 

j-\2 : Yaitu saling mengajak satu sama lain 
untuk turut serta merasakan sakit, seperti 
kata-kata berikut; iUSli-l otUj artinya dinding 
berjatuhan roboh, atau nyaris roboh. 

: Tidak bisa tidur, karena rasa 
sakit menghalangi tidur, sementara demam 
muncul karena pengaruh tidak bisa tidur. 
Para ahli kalbu mendefinisikan, demam 
adalah panas berkenaan dengan instink 
mencakup hati, sehingga menyebar ke sekujur 
tubuh, panas ini kemudian berkobar hingga 
membahayakan fungsi normal tubuh. Al- 
Qadhi Iyadh menjelaskan, perumpamaan 
orang-orang mukmin laksana satu bangunan 
adalah perumpamaan yang benar, 
perumpamaan ini mudah difahami dan 
menampakkan makna-makna dalam bentuk 
nyata yang terlihat. Hadits ini mengagungkan 
hak-hak kaum muslimin, anjuran untuk 
membantu satu sama lain. Ibnu Abi Hamzah 
menuturkan, Nabi $§ mengumpamakan 


iman dengan tubuh, dan orang yang beriman 
dengan organ tubuh karena iman adalah asas 
laksana pohon, sementara bagian-bagian 
tubuh laksana dahan-dahan pohon. Ketika 
seseorang merusak sebagian taklif, kerusakan 
ini memperburuk pangkalnya. Demikian 
halnya tubuh adalah pangkal, laksana pohon 
dengan ranting-rantingnya bagai bagian- 
bagian tubuh si pohon. Ketika ada salah satu 
bagian tubuh sakit, seluruh bagian tubuh ikut 
sakit, laksana pohon ketika ada salah satu 
bagian rantinya ditebang, seluruh ranting ikut 
terguncang dengan bergerak-gerak. Demikian 
penjelasan Al-Hafizh dalam Al-Fath. 


MENGAMBIL HARTA ORANG YANG 
DIKHAWATIRKAN KEKEJAMANNYA 

HADITS KE- 1672 

-\VK 

Al 4&' & ite tP&d 

>• * • , j f „ . f t * 1 * 'i'. „ s - „ 

(4] : JUi 

ijLj c :cii i * j£s vlll vjS^\ 

^l :Jl3 4 } ci3l p (CsJl 3 ^ jJl cji !4ill 

d£.2>j jl) 4^y ^)l 

4 -1^x3 £\Jul (^1 

jyfi l» i_»Vj (tA) » (YA) : <3 

Aisyah m berkata, "Seorang lelaki meminta 
izin kepada Nabi 3H, lalu beliau bersabda, 
'Izinkanlah ia masuk, amat buruklah saudara 
Asyirah (maksudnya kabilah) ini, atau amat 
buruklah Ibnul Asyirah (maksudnya kabilah) 
ini/ Ketika orang itu duduk, beliau berbicara 
kepadanya dengan suara yang lembut, 


1071 



lalu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, Anda 
berkata seperti ini dan ini, namun setelah itu 
Anda berbicara dengannya dengan suara 
yang lembut.' 

Maka, beliau bersabda, 'Wahai Aisyah, 
sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan 
manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah 
orang yang ditinggalkan oleh manusia karena 
takut akan kekejiannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Membicarakan orang yang suka berbuat 
rusak dan onar yang diperbolehkan (48)) 

Penjelasan 

fS&i «S 6S1 : Intuk menarik simpati dan agar 
diteladani dalam berlaku ramah. 

i£Sj jt : Wada’ahu artinya 

meninggalkannya, kedua kata ini memiliki 
kesamaan makna. Al-Qasthalani menuturkan, 
Al-Jauhari menjelaskan, kata-kata \> artinya 
tinggalkan hal itu. Bentuk fi’il madhi kata ini 
tidak diketahui, tidak benar jika dikatakan 
wada'ahu mengikuti pola aslinya. Dijelaskan 
dalam Al-Mashabih, hadits ini menolak 
pernyataan tersebut. 

JlSSl : slSSl i^iil J5\ artinya mewaspadai dan 
takut pada sesuatu, fuhsy adalah perkataan 
atau perbuatan buruk. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
orang yang dimaksud dalam hadits ini adalah 
Uyainah bin Hishn, saat itu ia belum masuk 
Islam meski sudah memperlihatkan Islam. 
Nabi ingin menjelaskan kondisinya agar 
diketahui orang, sehingga orang yang tidak 
mengetahui kondisinya tidak terkecoh. 
Sikap yang ditunjukkan Uyainah ini baik saat 
Nabi jgg masih hidup maupun sudah tiada, 
menunjukkan kelemahan imannya, ia murtad 
bersama kaum murtad lain, kemudian ia 
didatangkan kepada Abu Bakar m . sebagai 
tawanan. Nabi tg menyebutnya seburuk- 
buruk saudara kabilah. Ini merupakan 
salah satu pertanda nubuwah (mukjizat), 


karena Uyainah muncul tepat seperti yang 
Nabi $g| sebut. Adanya Nabi jgg berkata 
lembut padanya semata untuk meluluhkan 
hatinya agar masuk Islam, juga bagi orang- 
orang sepertinya. Hadits ini menunjukkan 
sikap mencari muka terhadap orang yang 
dikhawatirkan berkata dan bertindak kotor, 
boleh menggunjing orang fasik yang secara 
nyata memperlihatkan kefasikan, dan 
siapapun yang perlu diwaspadai. Adapun 
\ jlL maksudnya adalah 
kabilahnya sendiri, atau maksudnya lelaki 
tersebut adalah seburuk-buruk orang dari 
kabilahnya. 


ORANG YANG DIKUTUK DAN DIMAKI 
OLEH NABI PADAHAL IA TIDAK 
BERHAK MENDAPAT HAL ITU, 
MAKA BERUBAH MENJADI RAHMAT 
DAN PENEBUS DOSA BAGINYA 

HADITS KE-1673 

Z\ Al gjfj -nvr 

l| i> fl il l 4>U! 

cdUil aj^5 i dUi iZiS St J# Uj\1 

<uuill pj 

Jj» (™) ‘ oljcJi (A*) : j tiljUJI 

•S) J «Jlw- 1* «jiT : pLy 4jLfr <0)1 { ^a 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa ia 
pema h mendengar Nabi gg bersabda, "Ya Allah, 
sekiranya ada seorang mukmin yang pernah 
aku cela, maka jadikanlah celanya tersebut 
sebagai perkara yang dapat mendekatkannya 
kepada-Mu di hari kiamat kelak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Sabda 
Nabi sgj: "barang siapa yang aku sakiti 
jadikanalah kafarah baginya " (34)) 


1072 



- Penjelasan 

tdl* : Fa' jaza'iyah (balasan), 
syaratnya dibuang berdasarkan petunjuk 
konteks kalimat, maksudnya; jika engkau 
mencela seorang mukmin. 

%'} : Amalan yang dengannya ia mendekatkan 
diri. 


DUSTA YANG DIBOLEHKAN 

HADITS KE- 1674 

jZjJ :JjAJ <jju«5 4JJl 

Jl (j^>- ^liJl 54 (jjJl 

^ (t) ‘ (*r) : j t&UJl 

^Laj jJl 

Ummu Kultsum binti Uqbah meriwayatkan 
bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, 
"Bukanlah disebut pendusta, orang yang 
mendamaikan (memperbaiki) perselisihan 
di antara manusia lalu ia berkata baik atau 
mengusahakan kebaikan." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Perdamaian" (53), 
Bab: Tidak termasuk bohong jika untuk 
mendamaikan manusia (2)) 

Penjelasan 

\js- yjij : Dikatakan as^s! «4^ 

artinya Anda menyampaikan sesuatu 
dengan maksud untuk mendamaikan dan 
menginginkan kebaikan, dan jika Anda atau 
aku menyampaikan sesuatu dengan maksud 
untuk merusak hubungan dan menyebar 
adu domba, Anda atau aku mengatakan; 
. Demikian penjelasan Abu Ubaidah, 


Ibnu Qutaibah, dan jumhur. Maksudnya 
bukan menafikan inti kebohongan, tapi 
menafikan dosanya, karena bohong tetaplah 
bohong, entah untuk maksud mendamaikan 
hubungan ataupun yang lain. Namun pada 
saat tertentu, bohong dibolehkan meski 
menimbulkan sedikit kerusakan demi 
mengharapkan banyak kebaikan. 


KEUTAMAAN JUJUR DAN BURUKNYA 
DUSTA 

HADITS KE- 1675 

ulfr 4jji £j*-*** <y. 

jjuflll (jl :J15 a Ap 4jJl ^«3 ^s> 

5b ‘5^ Ji 515 ‘j* 11 lirHi 

O!} .Uux^> 5^ ( J»> JjJaJ 

tjiiJi j» 515 Jj 

UllS 4&1 JUfr 515 

: (Jt*J AWl Jji t->U ("") * «— <-J AsS" (VA) 

(ijjijUall \jij 5Tj <UJt t_jBl U) 

Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan 
bahwa Nabi j§ bersabda, "Sesungguhnya 
kejujuran akan membimbing pada kebaikan 
dan kebaikan akan membimbing ke surga. 
Selama seseorang itu selalu jujur dan terus 
jujur maka tertulis di sisi Allah bahwa dia 
seorang yang jujur. Sedangkan kedustaan 
itu akan mengantarkan pada kejahatan 
dan kejahatan akan menggiring ke neraka. 
Selama seseorang itu selalu berdusta dan 
terus menerus berdusta maka tertulis di sisi 
Allah bahwa dia adalah seorang pendusta." 
(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman 


1073 



bertakwalah kepada Allah , dan hendaklah 
kamu bersama orang-orang yang benar" 
(68)) 

- Penjelasan- 

jjJall : Shidq disebut untuk kejujuran kata- 
kata, kebalikan dari dusta. Jujur dalam niat 
adalah ikhlas, menjaga makna ketulusan 
dalam bermunajat kepada-Nya, dan tidak 
termasuk orang yang mengatakan, “Aku 
menghadapkan wajahku kepada Allah,” 
sementara ia lalai dan dusta. Jujur dalam tekad 
adalah berniat baik, maksudnya memperkuat 
niat untuk tidak berbuat zalim ketika menjadi 
pemimpin misalnya. Jujur dalam kemuliaan 
seperti takut dan berharap secara jujur, 
juga yang lain. Jujur dalam beramal adalah 
minimal antara niat dan tindakan sesuai. 
Siapa menyandang enam sifat ini, ia adalah 
orang jujur, dan jika menyandang sebagian 
saja di antaranya, ia disebut sesekali jujur. 
lS+v : Ar-Raghib menjelaskan, hidayah adalah 
menuntun dengan lemah lembut. 

$ : kata menyeluruh untuk semua kebaikan. 

: termasuk bentuk kata untuk makna 
dilebih-lebihkan, sama seperti kata 
maksudnya adalah sangat jujur hingga amal 
perbuatannya membenarkan kata-katanya. 
Kata ini disebut dalam bentuk nakirah 
{indefinite noun) untuk membesarkan dan 
mengagungkan, maksudnya ia mencapai 
puncak kejujuran hingga termasuk dalam 
golongan orang-orang jujur dan berhak 
mendapat pahala seperti yang mereka 
dapatkan. 

: Ar-Raghib menjelaskan, makna fujur 
adalah mengoyak tirai agama, kebalikan 
dari kebajikan. Pendapat lain mengartikan; 
fujur adalah condong dari ke-istiqamah-an. 
Pendapat lain mengartikan; fujur adalah 
doronganuntukberbuatmaksiat.Fufuradalah 
kata menyeluruh untuk semua keburukan, 
kebalikan dari kebajikan. Allah m berfirman, 


“Sesungguhnya orang-orang yang banyak 
berbakti benar-benar berada dalam surga 
yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya 
orang-orang yang durhaka benar-benar 
berada dalam neraka." (Al-Infithar: 13- 
14) Imam An-Nawawi menjelaskan, ulama 
menjelaskan, hadits ini mendorong untuk 
meniti kejujuran, maksudnya sengaja dan 
memperhatikannya, peringatan dari berdusta 
dan menyepelekannya, karena orang 
yang menyepelekan kebohongan, ia pasti 
sering berbohong sehingga dikenal sebagai 
pembohong. Ketika seseorang terbiasa jujur 
dan meniti kejujuran Allah mencatatnya 
sebagai shiddiq -dengan bentuk kata dilebih- 
lebihkan- yang artinya sangat jujur, atau 
kadzdzab jika terbiasa berbohong. Makna 
di sini adalah diputuskan sebagai orang 
jujur atau dusta, patut disebut sebagai orang- 
orang jujur dan mendapat pahala mereka, 
atau disebut pendusta dan patut mendapat 
hukuman mereka. 


KEUTAMAAN ORANG YANG BISA 
MENAHAN NAFSU KETIKA MARAH 

HADITS KE- 1676 

5* -M- ,1 t , » „ 

Jj-j 3 0' AUl (j£?j SJjJa £^1 -nv*\ 

JujJUI jmJ : j\3 4JL& <011 <03 1 

•AJL& Om A) Ol*>| JUJ-iJl La-)1 Hj 

vV (w) <->\£ (VA) :J (SjIaJI 

Abu Hurairoh m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda, "Orang yang kuat 
itu bukan orang yang jago bergulat, tapi 
orang yang kuat adalah orang yang dapat 
menahan nafsunya ketika ia marah." 


1074 



(HR. Bukhari, Kitab: “Adati' (78), Bab: 
Peringatan dari marah (76)) 

Penjelasan 

&£ Jl : Termasuk pola kata mubalaghah, 
juga kata-kata lain yang mengikuti pola kata 
ini, seperti humazah, lumazah, hafazhah, 
dhahakah, dan lainnya. Maksud shara’ah 
adalah orang yang sering mengalahkan orang 
lain karena kekuatannya. Shara ’ artinya 
jatuh ke tanah. Kata ini kemudian digunakan 
untuk orang yang tidak bisa menguasai diri 
saat marah, karena ketika ia menguasai diri, 
artinya ia telah mengalahkan musuhnya yang 
paling kuat dan jahat. Karenanya ada yang 
mengatakan; musuhmu yang paling lalim 
adalah jiwamu yang ada di dalam tubuhmu. 
Kata ini termasuk kata-kata yang dialihkan 
dari fungsi aslinya secara bahasa untuk 
perluasan makna dan majaz. Ini termasuk 
kata-kata fasih, karena ketika orang berada 
dalam kondisi sangat marah dengan gairah 
amarah yang meluap, lalu ia atasi kondisi ini 
dengan sabar dan teguh, ia seakan orang kuat 
yang mampu mengalahkan banyak orang 
dan mereka tidak mampu mengalahkannya. 
Demikian penjelasan Al-Qasthalani. 


HAD1TS KE- 1677 


-\"WV 

tjJutj &\ JJ&. 

j 3 fLjaJu» \ZajS-\j ijjjz 


‘-f&j JUj 

: jvi .1$ u ilc- c£j5 <$\J jj <lu)f pJsj 
H \ : ipiil ousliii ^ 

:J\5 <0jl J? 

cJj 3i 


^ jjJ-l (vi) « (VA) :a lSjUJI 


Sulaiman bin Shurd mengisahkan, "Ada dua 
orang yang saling mencerca di samping Nabi 
3g, sementara kami duduk di samping beliau. 
Salah seorang darinya mencerca temannya 
sambil marah hingga wajahnya memerah, 
maka Nabi bersabda, 'Sesungguhnya saya 
mengetahui suatu kalimat yang apabila ia 
membacanya, niscaya kemarahannya akan 
hilang. Seandainya ia mengucapkan: 

4JdU ijfrl 

'Aku berlindung kepada Allah dari godaan 
setan yang terkutuk/ 

Orang-orang yang berada di sekitarnya pun 
berkata kepada lelaki itu, 'Apakah kamu 
tidak mendengar apa yang disabdakan oleh 
Nabi ? Lelaki itu berkata, 'Sesungguhnya 
aku tidak gila.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: 
Peringatan dari marah (76))) 

Penjelasan 

d%.j : Dua orang saling mencela. 

pL>2\ o^l\\ ,j^4j)Ui^\:Ini menunjukkan amarah 
bukan karena Allah bersumber dari dorongan 
setan, orang marah selaiknya memohon 
perlindungan dengan mengucapkan, "Aku 
berlindung kepada Allah dari (godaan) setan 
yang terkutuk,” dan isti’adzah termasuk 
sebab untuk menghilangkan amarah. 

dJi ijj : Ini kata-kata orang yang tidak 
memiliki pemahaman mendalam dalam 
agama Allah dan tidak dididik oleh cahaya- 
cahaya syariat, dan mengira bacaan isti'adzah 
hanya untuk orang gila. Ia tidak tahu amarah 
berasal dari godaan setan, sehingga amarah 
mengeluarkan seseorang dari kondisi normal, 
mengatakan yang tidak benar, melakukan 


1075 



tindakan tercela, memendam niat dengki, MEMEGANG UJUNG SENJATA TAJAM 
serta dampak-dampak negatif amarah lainnya. KETIKA DI TEMPAT UMUM ATAU 

- MASJID 


LARANGAN MEMUKUL WAJAH 

HADITS KE-1678 

liis. &1 Ccje'j Sjj^i dJji- -MVA 

JjlJ bl ipSjj C, Ic. &1 ^1)1 

i-*JI <->/-» lij <->U (f>) « (n) : j k>j >. I 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
5 j§ yang bersabda, "Bila seorang dari kalian 
menyerang maka hindarilah memukul 
mukanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan Budak" 
(49), Bab: Kalau memukul budak maka 
jangan memukul wajahnya ( 20 )) 

Penjelasan 

JSS tSj : JSt5 artinya jsS, pola kata mufa’alah 
di sini bukan secara zhahimya. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, ulama menjelaskan, 
hadits ini secara tegas melarang memukul 
wajah, karena wajah merupakan bagian 
lembut yang menyatukan segala keindahan, 
organ-organ di wajah juga amat berharga 
dan lembut, dan sebagian besar indera ada 
di wajah. Pukulan pada wajah mungkin saja 
merusak indera, atau mengurangi fungsinya, 
bisa juga memperburuk wajah, padahal catat 
pada wajah tentu amat buruk karena nampak 
dengan jelas dan tidak bisa ditutupi. Ketika 
dipukul, umumnya wajah tidak dijamin aman 
terhindar dari sesuatu yang memperburuk 
bentuknya. 


HADITS KE-1679 

J* -UC- # -W* 

AUl ADl Jl3i «^4*1 

J f+aX> ii-L t-jl» (ll) t S^Lall i_»b5* (A) A^a-1 

Jk9wil (j jA lij J-ill 

Dabir bin Abdillah berkata, "Ada seseorang 
yang berjalan di masjid sambil membawa 
anak panah, lalu Rasulullah $5 bersabda 
kepadanya, 'Peganglah ujungnya yang 
tajam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalaf ( 8 ), Bab: 
Memegangi mata panah ketika masuk ke 
dalam masjid ( 66 )) 

Penjelasan - 

f'*- : Menampakkan mata panahnya. 

dL-if : Agar tidak melukai seorang 
muslim pun, ju&l adalah jamak nashl, 
artinya mata panah. Hadits ini menunjukkan 
etika memegang mata panah ketika hendak 
melintas di tengah-tengah banyak orang 
di masjid, pasar, atau tempat-tempat lain, 
juga keharusan menjauhi apapun yang 
dikhawatirkan menimbulkan bahaya. 


HADITS KE-1680 

4A11 ^i)l dooi- -HA* 

J1 Q^k£=>jS-\ y> 13} tjJSij aII fr 

j\3 jl .\4JUflj ^ tj ‘J £ 


1076 



CwdJ Jji .aJi^su 

4Ul J-o yvill Jji <— >L (y) ((jloil (w) :J i_$jL>JI 

L» £^LJ\ LJlC J*- JA : pLy *JlC 

Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Jika salah seorang di 
antara kalian melewati masjid atau pasar 
kami, sedangkan ia membawa anak panah, 
hendaklah ia pegang mata anak panahnya," 
atau, "Hendaklah ia pegang dengan 
tangannya, sebab dikhawatirkan kaum 
muslimin terkena sesuatu darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Fitnah" (92), Bab: Sabda 
Nabi $ 5 : "Barang siapa yang menghunuskan 
pedang kepada kami maka bukan dari 
golongan kami " (7)) 

Penjelasan 

J3 : Panah orang Arab, tidak ada bentuk 
tunggal untuk kata ini. 

iglij jc. : muta’adi dengan 

menggunakan huruf Jc untuk dilebih- 
lebihkan, karena aslinya adalah eL.i.j.U. 
*k=o jLJ&I : Peganglah mata panah dengan 
telapak tangan. Ketentuan ini tidak hanya 
berlaku untuk memegangi anak panah saja, 
tapi untuk apapun agar tidak melukai orang 
muslim dengan cara apa pun. 

CLA ol : dikhawatirkan mengenai. 


LARANGAN MENUNJUK SEORANG 
MUSLIM DENGAN SENJATA 

HADITS K.E-1681 

31)1 «o jjj* y \ -\1A\ 

<^UL)b jp fJs=>jS-\ jJa Sl : j\l c^JujJ 


« Jo *il 

<Ul ,^a)I Jji «jIj (Y) JtiJI (w) :J (jljUwll 

.L* y- ,>* : Uc 

Abu Hurairah ® meriwayatkan bahwa 
Nabi jgg bersabda, "Janganlah seorang di 
antara kalian menunjuk saudaranya dengan 
senjata, sebab ia tidak tahu kemungkinan 
setan mencabut dari tangannya sehingga 
menjerumuskannya ke dalam neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Fitnah" (92), Bab: Sabda 
Nabi jg: "Barang siapa yang menghunuskan 
pedang kepada kami maka bukan dari 
golongan kami" (7)) 

- Penjelasan - 

JLiS S : Larangan dengan lafal kabar, sama 
seperti firman Allah «*» ; (sjjlj Jl&s 'J), ini lebih 
fasih dari kata larangan. 

& tj-i oUSuiJ' j£> : Maknanya; mungkin saja 
setanmelemparkan senjata yangada di tangan 
orang tersebut hingga melukai dan mengenai 
saudaranya. Al-Qasthalani menjelaskan, 
maksudnya setan melepas senjata yang ada 
di tangannya lalu mengenai orang lain, atau 
mendorong tangannya hingga senjata yang ia 
pegang mengenai orang lain. 
je\\ & J £13 : Yaitu ia jatuh dalam 
kemaksiatan yang mengharuskannya jatuh 
ke dalam salah satu lubang neraka pada hari 
kiamat. Hadits ini melarang apapun yang 
menjurus pada hal terlarang meski sesuatu 
yang dilarang tidak terwujud, baik saat serius 
ataupun bercanda. 


1077 



KEUTAMAAN MENYINGKIRKAN 
GANGGUAN DARI TENGAH JALAN 

HADITS KE-1682 

Jij Uiw :j\J <jJuy aII*- 

«J AUl Jp jJjjt» 

ij ji*i 

J-flj oU (rt) t oliS/l t-ibS* (y) 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Ketika seorang lelaki 
berjalan pada suatu jalan dan menemukan 
dahan berduri lalu ia membuangnya, maka 
Allah memuji perbuatannya dan mengampuni 
dosanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Bersegera shalat Zuhur (32)) 

Penjelasan — 

: Di jalan. 

<3 ii>1 : Meridai dan menerima amalannya, 

serta memujinya. 

2J>iS : Allah mengampuni dosa-dosanya. 


HARAM MENYIKSA KUCING DAN 
BINATANG LAINNYA YANG TIDAK 
MENGGANGGU 

HADITS KE-1683 

£ul c&yj**’ # 4il aIc. -uat 

Oolfr :j\S pStj AJi 4&I ^0 4i\ jy>j 5' 
1^3 cJS'H mioU ( J»- m^A 3 • ' /«1 


Sj i j, ti^L» Slj ^ S/ jiiJi 

jiiii- j* js'u <j>, 

JLJI J UJju. (01) « .Lii'il (1.) : j 

Abdullah bin Umar m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah jg bersabda, "Seorang 
wanita disiksa karena seekor kucing yang 
ia kurung hingga mati kelaparan, la masuk 
neraka karena tidak memberinya makan 
dan minum ketika mengurungnya, la juga 
tidak melepaskan kucing itu sehingga ia bisa 
memakan serangga tanah." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Para Nabi' (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 

Penjelasan 

£ : Terkait seekor kucing atau gara-gara 
seekor kucing. Hirrah adalah kucing betina, 
sementara hurr adalah kucing jantan. Jamak 
hirr adalah hirarah, sama seperti kata qird 
dan qiradah, sementara jamak hurr adalah 
hirar, sama seperti kata qirbah dan qirab. 

: Si wanita itu masuk neraka gara- 
gara kucing. 

JiAii- : Maksudnya hewan dan serangga 
tanah, seperti tikus dan lainnya. 


BERBUAT BAIK KEPADA TETANGGA 

HADITS KE- 1684 
4X)! C$^J Jp* — \1Ai 

jU-U ;Ujll v U (sa) « ^si\ obS' (VA) =a UytiJ I 


1078 



Aisyah ® meriwayatkan bahwa Nabi 
bersabda, "Jibril senantiasa berpesan 
kepadaku agar berbuat baik terhadap 
tetangga sehingga aku menyangka bahwa 
ia akan memberi hak waris kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: Wasiat 
kepada tetangga (28)) 

Penjelasan 

j\i\, : Baik tetangga muslim maupun 

kafir, ahli ibadah maupun orang fasik, teman 
ataupun lawan, pendatang ataupun pribumi, 
membahayakan ataupun memberi manfaat, 
dekat ataupun jauh, rumahnya dekat ataupun 
jauh. 

&>£- • (Jibril) menyampaikan perintah 
dari Allah untuk memberikan hak waris 
bagi tetangga dari tetangganya. Al-Hafizh 
menjelaskan dalam Al-Fatk, Syaikh Abu 
Muhammad bin Abu Hamzah menjelaskan, 
menjaga (hak-hak) tetangga termasuk 
kesempurnaan iman. Orang-orang Jahiliyah 
menjaga hak-hak ini. Melaksanakan 
wasiat untuk memperlakukan tetangga 
dengan baik tercapai dengan memberikan 
segala macam bentuk kebaikan sebatas 
kemampuan, seperti memberi hadiah, 
mengucapkan salam, bermuka ceria 
saat bertemu, menanyakan kondisinya, 
membantu apa yang diperlukan, menahan 
diri dari apapun yang bisa menyakiti tetangga 
dengan berbagai jenisnya, baik bersifat riil 
maupun maknawi. Nabi $gg menafikan iman 
dari orang yang tetangganya tidak aman 
dari kejahatan-kejahatannya. Sabda ini 
merupakan penekanan yang mengisyaratkan 
agungnya hak tetangga, dan membahayakan 
tetangga termasuk dosa besar. Syaikh Abu 
Muhammad juga menjelaskan, kondisi ini 
berbeda-beda berdasarkan tetangga yang 
baik dan yang tidak baik. Namun demikian, 
tetangga seperti apapun kondisinya, sama- 
sama harus diperlakukan dengan baik, diberi 


nasehat dengan cara yang baik, didoakan 
semoga mendapat petunjuk, meninggalkan 
apapun yang membahayakannya, kecuali 
untuk kondisi tertentu yang mengharuskan 
untuk menyakiti tetangga dengan kata- 
kata dan tindakan. Khusus untuk tetangga 
yang baik, semua ketentuan sebelumnya 
berlaku. Untuk tetangga tidak baik, cara 
menghadapinya adalah dengan menahan 
diri dari apa yang ia lakukan sesuai tingkatan 
amar makruf nahi munkar. Tetangga kafir 
perlu diberi nasehat dengan menawarkan 
Islam kepadanya, menjelaskan segala 
keindahan Islam, dan memberikan dorongan 
kepadanya secara lemah lembut. Untuk 
tetangga fasik diberi nasehat yang sesuai, 
juga dengan cara lembut. Menutupi aibnya 
agar tidak diketahui orang lain, melarangnya 
melakukan kemaksiatan dengan cara lembut. 
Jika cara ini tidak membawa hasil, tetangga 
seperti ini harus diputus hubungan dengan 
maksud memberikan pelajaran padanya 
dengan memberitahukan sebabnya agar si 
tetangga berhenti bertindak tidak baik. 


HADITS KE- 1685 

: <JlS 4JJI Jlc- Ji\ -MAo 

Jl} L» Aglfr 4All 4JJl JIS 

4 jj <yl oJmI» J 

jU-U 3U.J» v'* (f A) ‘ vA» V^ (VA) :j 

Ibnu Umar m berkata, Rasulullah |g bersabda, 
"Jibril senantiasa berpesan kepadaku agar 
berbuat baik terhadap tetangga sehingga 
aku menyangka bahwa aku akan diberi hak 
waris." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: Wasiat 
kepada tetangga (28)) 


1079 



ANJURAN MEMBERI BANTUAN 
DALAM HAL YANG TIDAK HARAM 

HADITS KE-1686 

6& : jlfl Aifr ci' £<$■£>' 

< JJLwJI #*l> lil tj AJlt 4J0l 4ii\ J y»>j 

fjAAij \jxAJ*\ : Jl! AiJl C*SXb j I 

fil£) \j» 4*1& 4Atl aIu oQ ,|fr 4JJ' 

^Jp ( j2jj^so]\ »-»L f \ <_jtS” f t 

(lj-j AC-laJtJlj 

Abu Musa meriwayatkan dari ayahnya yang 
berkata, "Apabila ada seseorang yang 
datang untuk meminta atau memerlukan 
sesuatu maka Rasulullah £5 bersabda, 
'Bantulah ia, niscaya kalian akan diberi 
pahala. Allah akan memenuhi ucapan Nabi- 
Nya apa yang Dia kehendaki.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Anjuran 
bersedekah dan janji syafa'at yang ada di 
dalamnya (21)) 

Penjelasan 

AI-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath; hadits 
ini mendorong untuk melakukan kebaikan 
dan menjadi perantara menuju kebaikan 
secara mutlak, juga meminta pertolongan 
orang besar untuk menghilangkan kesulitan 
dan membantu orang lemah karena tidak 
semuaorangbisamenemuiseorangpenguasa 
atau pemimpin untuk menyampaikan 
maksudnya agar si pemimpin mengetahui 
kondisi si orang lemah secara langsung. Jika 
tidak seperti itu tentu lebih baik, karena 
Nabi $§§ tidak memakai pengawal. Al-Qadhi 
Iyadh menjelaskan, tidak ada pengecualian 
untuk segala keperluan dimana pertolongan 
dianjurkan di sana, kecuali untuk persoalan 
hudud. Apapun yang tidak ada hukuman had- 


nya, boleh ditolong dan dibantu, terlebih bagi 
orang yang melakukan kesalahan, atau orang 
yang dikenal menjaga diri. Sementara orang 
yang terus menerus berbuat onar, dikenal 
jahat dan batil, orang seperti ini tidak perlu 
dibantu agar jera melakukan keburukan. 


BERTEMAN DENGAN ORANG SALEH 
DAN MENJAUHI TEMAN BURUK 

HADITS KE-I 687 

tilfr 4JJI (j?fj do A » -\*\AY 

£^Ua)l j£® :Jl5 «jjuj aJi& 

JflwJ \J & 31 ^Uj cdLlJI ipLU|3 

Ualj ti O' 0' 

0' & ^4 U j 0' 

\Ssj 0 ' \ j»]j «21j>Co 

uJLJLI i_>L f\ i J Lyailj juUjll i_jhS* Yt 4>^»-l) 

Abu Musa meriwayatkan dari Nabi jgg 

yang bersabda, "Perumpamaan teman 
yang saleh dengan teman yang buruk 
bagaikan penjual minyak wangi dengan 
pandai besi. Bisa jadi penjual minyak wangi 
itu akan menghadiahkan kepadamu, atau 
kamu membeli darinya, atau kamu akan 
mendapatkan bau wanginya. Sedangkan 
pandai besi hanya akan membakar bajumu 
atau kamu akan mendapatkan bau tidak 
sedapnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruan" (72), Bab: Minyak kasturi (31)) 

--Penjelasan 

gjliJI u ~LS4-\ jii : Ini namanya menyandarkan 
sesuatu yang disifati kepada sifatnya. 


1080 



JjiM : maksudnya teman buruk. 

Ji£il : Makna asli kata ini adalah bangunan 
tempat pijakan ubupan api, zuqq adalah 
tempat untuk meniup api. Kata zuqq 
disebut untuk ubupan api secara majaz 
karena ubupan api berdekatan dengan 
pijakannya. Pendapat lain menyatakan; zuqq 
adalah ubupan api itu sendiri, sementara 
bangunannya disebut kur. 

: Memberimu sebagian dari wewangian. 
Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fatk, hadits 
ini melarang berteman dengan orang yang 
mengganggu agama dan dunia seseorang, 
dan anjuran berteman dengan orang yang 
membawa manfaat bagi agama dan dunia. 
Hadits ini juga menunjukkan perlunya 
membuat perumpamaan, dan menerapkan 
hikmah sesuai padanan. 


KEUTAMAAN BERBUAT BAIK KEPADA 
ANAK PEREMPUAN 

HADITS KE-1688 

«!y>! C*L>0 :cJ\J -N*\AA 

&& J Co (1^3 jl2ul 

AJtfl J-i jjgi)! cJali ju 

& : JUl (tul& «jJuiy aJlC- 

jtJI a) o lu)! 

(5j- 3 JiJjljjU Ij55\ vV v tt ^ cSjUJt **->!) 

Aisyah & berkata, "Telah datang seorang 
wanita bersama dua putrinya menemuiku 
untuk meminta sesuatu namun aku tidak 
mempunyai apa-apa selain sebutir kurma. 


lalu aku berikan kepadanya. Wanita itu lantas 
membagi kurma itu menjadi dua bagian 
yang diberikannya kepada kedua putrinya, 
sedangkan dia tidak memakan sedikit pun. 
Lalu wanita itu berdiri untuk mohon diri. 
Saat itulah Nabi jg datang. Kemudian aku 
ceritakan masalah itu, maka beliau bersabda, 
'Siapa yang diuji dengan diberi anak-anak 
perempuan, mereka akan menjadi pelindung 
dari api neraka baginya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat' (24), Bab: 
Jagalah diri kalian dari neraka walaupun 
hanya dengan sebutir kurma (10)) 

Penjelasan 

: Yaitu wanita peminta-minta itu 
membagi sebutir kurma kepada kedua 
putrinya. 

£ : Nabi $gjj menyebut ujian karena 
umumnya anak-anak perempuan tidak 
disuka. An-Nawawi menjelaskan, Nabi ^ 
menyebut anak perempuan sebagai ujian, 
karena umumnya orang tidak menyukai 
mereka. Allah sss berfirman, " Dan apabila 
seseorang dari mereka diberi kabar dengan 
(kelahiran) anak perempuan, hitamlah 
(merah padamlah) mukanya, dan dia sangat 
marah." (An-Nahl: 58) Ulama berbeda 
pendapat terkait maksud ujian dalam hadits 
ini, apakah yang dimaksud keberadaan anak- 
anak perempuan itu sendiri, ataukah ujian 
yang muncul dari perilaku mereka. 
oUdl .ji # : Apakah kata-kata ini berlaku 
secara umum untuk seluruh anak perempuan, 
ataukah yang dimaksud anak perempuan 
dengan kebutuhan khusus. 

: Suatu kondisi atau jiwa mereka. 

£4=> : Nabi |g tidak menyebut Ijlslt dalam 
bentuk jamak, karena kata jenis mencakup 
sedikit maupun banyak, maksudnya anak- 
anak perempuan menjadi penghalang dari 
api neraka. Al-Hafizh menjelaskan dalam Al- 


1081 



Fath; An-Nawawi menuturkan meniru Ibnu 
Baththal, Nabi jg menyebut anak perempuan 
sebagai ujian, karena orang umumnya tidak 
menyukai anakperempuan.Syariatkemudian 
datang melarang mereka bersikap seperti itu, 
mendorong mereka untuk mempertahankan 
keberadaan anak-anak perempuan, dan tidak 
membunuh mereka dengan menyebutkan 
pahala yang dijanjikan bagi siapa yang 
memperlakukan mereka dengan baik, dan 
mencurahkan segenap kemampuan dan 
tenaga untuk bersabar menghadapi mereka. 


KEUTAMAAN ORANG YANG 
DITINGGAL MATI ANAKNYA LALU 
MERELAKANNYA 

HADITS KE-1689 

p ajjI y l 

^ L x.ai Cty qJ :J15 a Jl& 4Jjl 

aU p ii Jjii # 

4) oL* y J-iu "l i.jbS* t Y’ ij 4a-j»-l) 

Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa Nabi 
jg bersabda, "Tiada seorang muslim yang 
ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, lalu 
masuk neraka melainkan menepati sumpah 
semata." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Keutamaan orang yang anaknya meninggal 
dan ia bersabar (6)) 

Penjelasan 

: Untuk lelaki atau wanita. 
ySl\ : Ia kemudian masuk neraka. 
pUJl «A i. Slj : Sesuatu yang digunakan untuk 
menebus sumpah, ^Ji\ HJ. liiiS artinya aku 


hanya melakukan perbuatan itu sebatas 
untuk menebus sumpah saja. Al-Hafizh 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath) 
Al-Qurthubi menjelaskan, ulama berbeda 
pendapat terkait maksud sumpah ini. Ada 
yangberpendapat;sumpahtertentu.Yanglain 
berpendapat; sumpah tidak tertentu. Jumhur 
ulama menganut pendapat pertama. Ada 
juga yang berpendapat; tidak dimaksudkan 
sebagai sumpah, yang dimaksud adalah 
meminimalisir kejadian seperti ini, dan kata- 
kata tersebut digunakan untuk makna ini. 
Seperti kata-kata berikut; ^ 'i 

maksudnya ia hanya tidur sesaat saja, U 
artinya memukulnya sekedarnya saja, 
dan tidak berlebihan. Maksudnya sebatas ia 
merasa sakit saja. Pendapat lain menyatakan, 
pengecualian dalam hadits ini bermakna 
dan, maksudnya ia tidak terkena api neraka, 
sedikit, banyak, atau sekedarnya. Al-Farra' 
dan Al-Ahfasy membolehkan bermakna 
j, dan menurut mereka, firman Allah s& 
berikut termasuk kategori bermakna 
“ Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, 
tidak takut di hadapan-Ku. Tetapi orang 
yang berlaku zalim." (An-Naml: 10-11) 
Pendapat pertama dikemukakan jumhur dan 
dipastikan Abu Ubaid. Mereka menyatakan, 
firman Allah , “Dan tidak ada seorangpun 
dari padamu, melainkan mendatangi neraka 
itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu 
kemestian yang sudah ditetapkan." (Maryam: 
71) Al-Khaththabi menuturkan, makna ayat; 
ia tidak masuk neraka untuk disiksa, tapi 
hanya melintasi saja, dan melintasi ini laksana 
sebatas orang menggugurkan sumpahnya 
saja. Ulama berbeda pendapat terkait 
bagian-bagian sumpah dalam ayat ini. Ada 
yang berpendapat; sumpahnya diperkirakan 
demikian; demi Allah, tidak ada seorangpun 
dari padamu, melainkan mendatangi neraka 
itu. Yang lain berpendapat; di-'athaf-kan 
kepada sumpah sebelumnya dalam firman 
Allah m , “Demi Tuhanmu, sesungguhnya 


1082 



akan Kami bangkitkan mereka bersama 
setan, kemudian akan Kami datangkan 
mereka ke sekeliling Jahannam dengan 
berlutut" (Maryam: 68 ) Maksudnya, demi 
Rabbmu, tidak ada seorangpun dari padamu, 
melainkan mendatangi neraka itu. Pendapat 
lain menyatakan; sumpah disimpulkan dari 
firman Allah s&, “ Hal itu bagi Tuhanmu 
adalah suatu kemestian yang sudah 
ditetapkan" (Maryam: 71) Yaitu sebagai 
bagian pasti. 


HADITS KE- 1690 


o£l> : jll ^1 doJ>- -\1V 

:cJUi 41)1 41)1 tii •!/*! 

'tjfi UJ J«>ll CSi 41)1 J \y»j G 

41)1 GU1& iLj <4*| ilLjU \j>ji GLmjL) 

1 j§ $S g& J» i5§ 0? $ 45^1 :jiil 

4 <Jlfr 41)1 41)1 

»l/»l a <4 L* :Jlfl 41)1 4 ^Aj5- 

Gljfo- \$ $ Sy }\ (4jSU VAjJj ££ I 4 JJ 0 5 jj ^Jla3 
£jJjI 41)1 G :^Jw« Sly>) cJUl 4jli)l ^ 
0 jiJ *!5 ‘041515 ‘O 4 GI 5 :jl^ p OHr® VjjilftU : Jli 

pLu :f WNl i ' -j ^->1) 

JUJI ^ «ut jjL-, Ue ^ 


Abu Sa'id Al-Khudri ass berkata, "Seorang 
wanita menemui Rasulullah jg seraya berkata, 
'Wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah biasa 
datang kepadamu dan menimba hadits. 
Untuk itu, luangkanlah satu hari saja untuk kami 
sehingga kami bisa menemuimu dan engkau 
dapat mengajarkan kepada kami ilmu yang 
telah Allah ajarkan kepadamu/ Rasulullah 


pun menjawab, 'Boleh, berkumpullah kalian 
pada hari ini dan ini, di tempat ini dan ini/ 
Setelah itu, para wanita itu pun berkumpul 
dan Rasulullah sg§ mengajari mereka ilmu 
yang telah Allah ajarkan kepada beliau. 
Kemudian Rasulullah bersabda kepada para 
wanita itu, 'Tidaklah seorang di antara kalian 
melahirkan tiga anak, kecuali mereka akan 
menjadi penghalang baginya dari neraka/ 
Lalu ada seorang wanita yang bertanya, 
'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau hanya 
dua orang anak?' Wanita itu mengulanginya 
hingga dua kali. Maka Rasulullah menjawab, 
'Meskipun hanya dua, meskipun hanya dua, 
meskipun hanya dua.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Penjagaan 1 " (69), Bab: 
Pengajaran Nabi jg; kepada umatnya baik 
laki-laki atau perempuan (9)) 

- Penjelasan - 

<±LJu ls) jiLtf : tentukan (waktu) untuk 
kami. Disebut dengan kata ji£- karena kata 
ini merupakan konsekwensi dari penentuan 
waktu yang diberikan Nabi M kepada 
mereka, & ibtida'iyah, terkait dengan (jii-D, 
maksudnya adalah penentuan waktu sesuai 
pilihan Nabi 5 ^. 

c$ : Maksudnya pendahuluan. 


HADITS KE-1691 

g g£jll jlfr -NW 

-U£ 1*^4? 41)1 ^Jl 

& ‘ Gl :jl3 O^J^l 

l^aJUi p 4j}G :<JlS £■)! 
»UjJ) J*£ J* Y "' v : <i 

((JJIj5Aa.jp 


1083 



Abu Hurairah m meriwayatkan dari 
Abdurrahman bin Al-Ashbahani dari Dzakwan 
dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi jgj; seperti 
yang tersebut di atas. Abdurrahman Al- 
Ashbahani berkata, "Aku mendengar Abu 
Hazm dari Abu Hurairah berkata, Tiga orang 
yang belum balig.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “llrru/' (3), Bab: Perlukah 
menentukan hari tertentu untuk mengajarkan 
ilmu kepada kaum wanita? (36)) 

Penjelasan 

fJ : Hanats artinya dosa, maknanya; 
mereka mati sebelum baligh, sehingga 
tidak ada dosa yang dicatat untuk mereka. 
Alasannya adalah karena anak-anak amat 
melekat di hati, dan musibah kematian anak- 
anak lebih berat di alami kaum wanita, karena 
masa pengasuhan masih berlangsung. 


BILA ALLAH CINTA KEPADA HAMBA 
MAKA DICINTAKAN KEPADA HAMBA- 
HAMBA-NYA 

HADITS KE-1692 

jlS : jll tilfr 4&1 (i&j -\*W 

:jJL«y 41)1 4l)l J jmij 

41)1 d\ '•{j&Jpf' CS-\ lil 

^4* ‘USls 4^-' & 

y^>ll ££■ 1 J3 4Ul 51 igUJLll ^ 

JaI (Jj^aJI a) JaI 4aMa3 

<~>J\ j* ^5” <_>U TT i-Ua-jJI (jlsS” M tSjUJI 4<>yS.t) 

(Jow 


Abu Hurairah as berkata, Nabi bersabda, 
"Apabila Allah mencintai seorang hamba 
maka Dia akan menyeru Jibril, 'Sesungguhnya 
Allah mencintai fulan, maka cintailah ia.' 
Maka, Jibril pun mencintai orang tersebut, 
lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit, 
'Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka 
cintailah dia/ Kemudian penduduk langit 
mencintai orang tersebut hingga akhirnya 
ditetapkan baginya diterima oleh penduduk 
bumi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tauhicf ' (97), Bab: 
Perbincangan antara Rabb dengan Jibril (33)) 

Penjelasan 

1j 4* iSj : Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ulama menjelaskan, cinta Allah kepada orang 
hamba adalah menambahkan kebaikan pada 
si hamba, memberikan petunjuk, nikmat, dan 
rahmat kepadanya, kebencian Allah terhadap 
seorang hamba adalah kehendak untuk 
menyiksa, menyengsarakan, dan semacamnya. 
Cinta Jibril dan Mikail mengandung dua 
kemungkinan makna. Pertama; permohonan 
ampun, pujian, dan doa untuk mereka. Kedua; 
cinta sesuai zhahimya yang dikenal dari para 
makhluk, yaitu kecenderungan had kepadanya, 
rindu ingin bertemu dengannya. Para malaikat 
mencintai si hamba karena ia taat dan cinta 
kepada Allah. 

j$\ & Jpi' £ : Yaitu cinta di hati 

manusia dan keridaan mereka padanya, 
sehingga had condong dan rida kepadanya. 


SESEORANG AKAN BERKUMPUL 
DENGAN ORANG YANG IA CINTAI 

HADITS KE-1693 

JaI 5* %-j 5' 1 <14 4>- -nw 

4&Lm)I jjw» m 4A)t Jjj U 


1084 



Jl ^/1 IjJ colfi-l U : jll OJJLfrl Uj dujlS 

(y* col :jli $ r jj <Ull 

Ai\ v- VU v» a-ufo vbS" VA :j <Sj\±J\ i) 

(J-WJ* 

Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
seorang lelaki bertanya kepada Nabi 
"Kapankah hari kiamat terjadi, wahai 
Rasulullah?" Beliau balik bertanya, "Apa yang 
telah engkau persiapkan untuknya?" Laki-laki 
itu menjawab, "Tidaklah aku mempersiapkan 
kecuali sungguh, aku hanya mencintai Allah 
dan Rasul-Nya." Beliau bersabda, "Kamu 
akan bersama orang yang kamu cintai." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Tanda 
cinta kepada Allah m (96)) 


HADITS KE-1694 

Ji - ? 

UJj ‘fjl)! CJL jyil 4llfr ii Jl 

cs~\ iyS\ : j\S jig 

Jbl i_o- «_jU tt-oSlI tjbS" VA :j *^p-i) 

fjj * 

Abu Musa berkata, "Seseorang bertanya 
kepada Nabi sg, "Bagaimana jika seseorang 
cinta kepada suatu kaum, tapi tidak dapat 
tinggal bersama mereka?" Beliau menjawab, 
"Seseorang itu akan berkumpul bersama 
orang yang dicintainya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: Tanda 
cinta kepada Allah ess (96)) 


Penjelasan 

$ oSiit U : Disebutkan dalam Syarhul 
Misykat, Nabi gg menggunakan bahasa bijak 
selaras dengan kata-kata yang disampaikan 
si penanya, karena ia bertanya tentang 
waktu terjadinya kiamat, lalu dikatakan 
kepada beliau, " Siapakah kamu (maka) 
dapat menyebutkan (waktunya)?" (An- 
Nazi’at: 43) Yang penting bagimu adalah 
mempersiapkan diri untuk menghadapi 
kiamat, mempersiapkan apapun yang akan 
membantumu saat kiamat terjadi, seperti 
hakikat-hakikat kebenaran dan amal-amal 
saleh yang diridai. Demikian dinukil Al- 
Qasthalani. 

& g dit : Yaitu bertemu mereka 
dan masuk dalam golongan mereka. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, di antara 
keutamaan cinta Allah dan Rasul-Nya adalah 
menjalankan perintah-perintah keduanya, 
menjauhi larangan-larangan keduanya, dan 
mengindahkan etika-etika syar’i. 


-Penjelasan 

fg : Imam An-Nawawi menuturkan, 
ahli bahasa menjelaskan, l3 nafi untuk fi’il 
madhi mustamir, sehingga menafikan hal 
yang dimaksud sejak lalu hingga saat ini, 
berbeda dengan ^ yang hanya menunjukkan 
masa lalu saja. 


1085 




BAB 48 
TAKDIR 


PENCIPTAAN ANAK ADAM DALAM 
PERUT IBUNYA DAN KETETAPANNYA 

HADITS KE-1695 

^3 4Jdl -UC- -\*\^o 

jAj 4jjl 

££ iiL> 51 : <J\3 tjjjJaUl 

pJ (iljj Jif iilc- p Ujj 

4JJI i^ao ju «iiji Jia isJli J_j£=U 
aIs-Vj <ojjJ aJuc- l ^ gjU 

^ ^ f 3 C^-3 

Sll iljU Jjjj Ou jj£=U U Jj>- JJaJuJ jL^aJU 
j&l jil J^JU jliJ UjliS' Alit JJLls 

*t!35 oS ^5 6j ^=4 ^ 

£jbM JaI J^jo Ji la u3 tololi 4JiS> 

(*£=sS}U.I jSi oL 1 *Jo sjVsS" : j £,UJI -^>i) 

Abdullah bin Mas'ud as berkata, "Rasulullah 
^ menyampaikan kepada kami dan beliau 
adalah orang yang benar dan dibenarkan, 
'Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan 
penciptaannya di perut ibunya sebagai 
setetes mani selama 40 hari, kemudian 


berubah menjadi setetes darah selama 40 
hari, kemudian menjadi segumpal daging 
selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya 
malaikat lalu ditiupkan ruh padanya dan 
dia diperintahkan untuk menetapkan empat 
perkara: menetapkan rezekinya, ajalnya, 
amalnya, dan celaka atau bahagia. 

Demi Allah yang tidak ada llah selain-Nya, 
sesungguhnya di antara kalian ada yang 
melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak 
antara dirinya dan surga tinggal sehasta. 
Akan tetapi, telah ditetapkan baginya 
ketentuan bahwa dia melakukan perbuatan 
ahli neraka sehingga masuklah dia ke dalam 
neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada 
yang melakukan perbuatan ahli neraka 
hingga jarak antara dirinya dan neraka 
tinggal sehasta. Akan tetapi, telah ditetapkan 
baginya ketentuan bahwa dia melakukan 
perbuatan ahli surga sehingga masuklah dia 
ke dalam surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaari' (59), 
Bab: Tentang Malaikat (6)) 

Penjelasan -7 

: Maknanya; jujur dalam bertutur 
kata dan dibenarkan terkait wahyu yang 
diturunkan kepada beliau. Disebutkan dalam 
Syarhul Misyk&t, rangkaian kata ini lebih 
utama jika dijadikan sebagai kata-kata sisipan, 
bukan petunjuk keadaan, agar mencakup 


1087 



seluruh kondisi, dan hal tersebut sudah 
menjadi kebiasaan bagi beliau. Betapa indah 
posisi kata-kata ini! Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menjelaskan dalam Al-Fath; makna shadiq 
adalah memberitahukan kata-kata yang 
benar. Kata ini juga disebut untuk perbuatan, 
seperti shadaqul qital artinya ia benar dalam 
berperang. Mashduq artinya orang yang kata- 
katanya dibenarkan. Shadaqtu.hu al-hadits 
artinya aku memberitahukan berita pasti 
kepadanya, atau maknanya adalah orang 
yang janjinya dibenarkan Allah, 
iiii- o! : Maksud disatukan 

di sini adalah dirangkai satu sama lain 
setelah sebelumnya terpisah. Sabda (ISU.) 
mengungkapkan tubuh dengan menyebut 
mashdar, dan diartikan sebagai ma’ful, seperti 
kalimat berikut lia artinya orang 

ini dipukul amir, atau dengan membuang 
mudhaf, maksudnya sesuatu yang menjadi 
penopang penciptaan seseorang di antara 
kalian, atau disebut secara mutlak untuk 
makna dilebih-lebihkan, seperti kalimat 
berikut; jta 13 # uSjj maksudnya datang 

dan pergi itu sen diri, disebut demikian karena 
sering terjadi. Al-Qurthubi menjelaskan 
dalam Al-Mufhim, maksudnya air mani 
sampai ke rahim setelah terpancar dengan 
dorongan kekuatan syahwat dimana saat itu 
air mani terpencar, lalu Allah menyatukan air 
mani di rahim. 

p : di sini bermakna 

(menjadi), maknanya; air mani menjadi 
segumpal darah dalam waktu empatpuluh 
hari, setelah itu berubah menjadi wujud 
berikutnya. Kemungkinan yang dimaksud 
adalah air mani berubah sedikit demi sedikit 
lalu darah bercampur dengan nutfah dalam 
waktu empatpuluh hari pertama, darah 
mengalir di seluruh bagian nutfah sedikit 
semi sedikit hingga berbentuk gumpalan 
darah setelah melalui empatpuluh hari, 
setelah itu gumpalan bercampur daging 


sedikit demi sedikit hingga mengeras dan 
menjadi gumpalan daging. Selama masih 
berupa nutfah belum bisa disebut gumpalan 
darah. Demikian halnya setelah melalui 
masa gumpalan darah dan gumpalan daging. 
' Alaqah adalah darah beku dan kental. 
Disebut demikian karena unsur kelembaban 
yang ada di dalamnya, juga karena berkenaan 
dengan apa yang dilalui. 

UiJL oJ=» p : Mudhghah adalah potongan 
daging. Disebut demikian karena sebesar 
ukuran daging yang dikunyah orang saat 
dimakan. 

oUK £jt : Empat ketentuan dicatat 
untuknya. 

iSjyj : Makanannya entah halal ataupun 
haram, sedikit ataupun banyak, atau apapun 
yang Allah berikan kepadanya untuk ia 
manfaatkan, seperti ilmu dan lainnya, 
ilif : ajalnya, entah panjang ataupun pendek. 
fjji ^1 : Maksudnya jarak tersisa 

antara ia dengan surga laksana jarak satu 
hasta. 

Z\£ : ketetapan takdir yang telah 

dicatat malaikat saat ia berada di perut ibu. 
^131 jif : yaitu amalan penghuni 

neraka. 

^L\ : yaitu ia kemudian masuk 

surga. Hadits ini menunjukkan, ketentuan 
akhir persoalan segala sesuatu ditentukan 
oleh putusan dan takdir. 


HADITS KE-1696 

‘Ki-a Oi 

lili Cjj \j iilc- oj G <ulai oj U : Jjij 


1088 



f' J- 5 ' f' jf ^ gaM l\j\ 

aa? ^ £ui&I jjjJI Ui 1^* 

(<2i-tf- jjfrj <«iit <_>U W :,jiJ-\ olsS" T : j (jjU-dl 

Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Nabi jgg bersabda, "Sesungguhnya Allah 
menugaskan satu malaikat dalam rahim 
seseorang. Malaikat itu berkata, 'Ya Rabb, 
(sekarang baru) sperma. Ya Rabb, segumpal 
darah. Ya Rabb, segumpal daging.' Maka, 
apabila Allah berkehendak menetapkan 
ciptaan-Nya, malaikat itu bertanya, 'Apakah 
laki-laki atau wanita, celaka atau bahagia, 
bagaimana dengan rezeki dan ajalnya?' 
Maka, ditetapkanlah ketentuan takdirnya 
selagi berada dalam perut ibunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha/d" (6), Bab: Makhluk 
dan selain makhluk (1 7)) 

Penjelasan 

Sj%-- : Ketika nutfah jatuh untuk mencapai 
kesempurnaan penciptaan. 
tett 4*5 U : Ya Rabb, ini nutfah. Nutfah adalah 
air, entah sedikit atau banyak. Maksudnya di 
sini adalah air mani. 

hii 4$ G : Ya Rabb, ini segumpal darah. 
' Alaqah adalah gumpalan darah beku. 
t£i»i 4|3 g : Ya Rabb, ini gumpalan daging. 
Mudghah adalah gumpalan daging. 
Gumpalan darah ini seukuran makanan yang 
dikunyah orang. 

iSii (g&i Sljt \fy : Apabila Allah hendak 
menyempurnakan penciptaannya, yaitu yang 
ada di rahim yang berubah menjadi gumpalan 
darah kemudian setelah itu berubah menjadi 
gumpalan daging. 

jif f! jHl : Apakah ia lelaki atau perempuan. 
Kata ini disebut di permulaan meski 
berbentuk nakirah untuk menentukan 
salah satu di antara dua hal tersebut, karena 


pertanyaan di sini dimaksudkan untuk 
menentukan. 

jLiL (t : Apakah ia membangkang terhadap- 
Mu ataukah taat. 

: Rezeki yang ia manfaatkan. 

Ji-% : Waktu kematian, atau batas kehidupan 
hingga kematian, karena kata ini disebut 
untuk waktu dan batasnya. 

*j{ ^ £ : Zharaf untuk kata (4-=M)- 


HAD1TS KE-1697 

£ :j\S &\ sjp -mv 

aJlc- 4JJI m gJu Q <0j\^ 

ifjuSZi i <« 'J&2; Ajw j UjjlSj JuLai j aSSij 

^JsU.4 U : j\3 p ciUj 

j* & Cs$ "i\ 'ipt y jjA fjpj j* U 

(Jlu oJmAW j < Jl5 Vlj IjUlj 

£Jbj t&lsS* Jfr 4JJI JjaJ U :J >-j 

j~a u*l£ sSlllll JaI £A ua Jb jliJl 

jii ilj 5^ ^13 ja\ jlt ji 

1*1 :J15 SjliAjI JaI <jl ojLaJwJl 

jai u |3 toSUiji ja! 

Uls) i/ ^ SjIaaJI ojLLaJI 

(J3|3 

dwuwlt ,-A* M’ y3W-l vbf tr : j 

(J AjL>wsi ij» i j jiil\ JLX- 

Ali m berkata, "Kami pernah berada di dekat 
kuburan Baqi' Al-Gharqad, kemudian Nabi $g 
mendatangi kami lalu beliau duduk. Maka, 
kami pun ikut duduk di dekat beliau. Beliau 


1089 



membawa sebuah tongkat kecil yang dengan 
tongkat itu beliau memukul-mukul permukaan 
tanah dan mengorek-ngoreknya seraya 
berkata, 'Tidak ada seorang pun dari kalian 
dan tidak ada satu pun jiwa yang bernapas 
kecuali telah ditentukan tempatnya di surga 
atau neraka dan telah ditentukan pula 
kesengsaraan ataupun kebahagiaannya.' 1 
Kemudian ada seorang berkata, 'Wahai 
Rasulullah, kalau begitu apa tidak sebaiknya 
kita pasrah saja menunggu apa yang telah 
ditentukan bagi kita dan kita tidak perlu 
beramal? Karena, barang siapa yang 
termasuk orang-orang bahagia pasti ia akan 
sampai pada kebahagiaannya. Sebaliknya, 
barang siapa termasuk orang-orang yang 
sengsara maka ia akan sampai pada 
kesengsaraannya/ Beliau pun bersabda, 
'Tidak begitu, tetapi barang siapa termasuk 
orang-orang bahagia maka ia akan 
dimudahkan untuk melakukan perbuatan 
orang yang berbahagia. Sebaliknya, barang 
siapa termasuk orang-orang yang sengsara 
maka dia pasti akan dimudahkan untuk 
melakukan amalan orang yang sengsara/ 
Kemudian beliau membaca firman Allah, 
'Adapun orang yang memberikan (hartanya 
di jalan Allah) dan bertakwa'." (Al-Lail: 5-6) 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Nasihat yang disampaikan seseorang di 
kuburan sementara teman-temannya duduk 
di sekelilingnya (83)) 

Penjelasan 

££ £ : Pohon berduri yang besar, pohon 
ini tumbuh di area pemakaman Madinah. 
Pohonini selanjutnya hilang namun namanya 
tetap ada mendampingi tempat tersebut. 
Baqi' Gharqad adalah area pemakaman 
penduduk Madinah. 


1 Hadits ini dijadikan dasar oleh Ahlus Sunah bahwa, 
bahagia dan sengsara semua tergantung pada takdir Allah. 


: An-Nawawi menjelaskan, mikhsharah 
adalah tongkat atau kayu sandaran yang 
dipegang seseorang dengan tangan. 
Disebutkan dalam kamus, makhsharah 
adalah sesuatu yang dijadikan sandaran, 
seperti tongkat dan semacamnya, atau benda 
yang dipegang seorang raja untuk digunakan 
menunjuk saat ceramah atau digunakan 
khatib saat ceramah. Disebut makhsharah 
karena benda ini umumnya dibawa di bawah 
lambung untuk dijadikan sandaran. 

: Membuat garis-garis pendek dengan 
tongkat. Pekerjaan ini dilakukan seseorang 
yang sedang berfikir dan sedih. 

&& or^ j i ^ : Tak satu pun jiwa yang 
diciptakan. 

fe. jdS : apakah kita tidak bersandar 
pada ketentuan yang telah dituliskan dan 
ditakdirkan kepada kita. Fa' pada CilSt) disebut 
setelah kalimat yang dibuang, artinya o£ tSU* 
Uif j? jjSW JiijS' (kalau memang seperti itu, 
apakah kita tidak bersandar pada ketentuan 
yang telah dituliskan dan ditakdirkan kepada 
kita. 

uli : Qadha mendorongnya melakukan 
amalan orang-orang bahagia secara paksa, 
dan inilah nasib akhir kondisinya bukan atas 
usahanya sendiri. 

Yang jadi pertanyaan, apakah kita tidak 
meninggalkan amalan saja, karena ujung- 
ujungnya kita akan beralih pada apa yang 
telah ditakdirkan kepada kita, sehingga tidak 
ada gunanya berusaha karena usaha tidak 
menolak qadha dan qadar Allah? 

Jawabannya adalah, tidak ada beban berat 
karena masing-masing manusia dimudahkan 
untuk apa ia diciptakan. Ini mudah bagi siapa 
dimudahkan Allah. Dijelaskan dalam Syarhul 
Misykdt, jawaban Nabi ini termasuk 
rangkaian kata bijak. Nabi $jg melarang 
mereka untuk mengandalkan takdir dan 
meninggalkan amal, beliau menyuruh 


1090 



mereka untuk ,tetap menjalankan kewajiban 
beribadah. 

Imam Abu Muzhaffar As-Sam’ani 
menjelaskan, cara untuk mengetahui masalah 
ini adalah mengacu pada nash Al-Qur'an 
dan Sunnah, bukan hanya mengandalkan 
analogi dan akal. Siapa meninggalkan nash 
Al-Qur’an dan Sunnah terkait masalah ini, 
ia tersesat dalam lautan kebimbangan, tidak 
menyembuhkan penyakit jiwa, dan tidak 
mencapai ketenangan hati, karena takdir 
adalah rahasia Allah yang dikelilingi oleh 
berbagai tabir penutup, hanya Allah yang 
mengetahui, akal dan pengetahuan seluruh 
makhluk terhalang untuk mengetahuinya 
karena hikmah yang Allah ketahui. Kewajiban 
kita adalah berhenti pada batasan kita 
dan tidak melampaui batasan itu. Allah 
menyembunyikan ilmu tentang takdir 
dari alam, sehingga takdir tidak diketahui 
nabi yang diutus maupun malaikat yang 
didekatkan kepada-Nya. “Maka barangsiapa 
memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 
bertakwa ," yaitu memberikan ketaatan 
dan menjaga diri dari kemaksiatan, “Dan 
membenarkan (adanya pahala) yang 
terbaik (surga)," yaitu membenarkan kata- 
kata baik yang menuntun pada kebenaran, 
seperti kalimat tauhid, “Maka akan 
Kami mudahkan baginya jalan menuju 
kemudahan (kebahagiaan)," yaitu Kami 
akan mempermudah baginya menuju 
sesuatu yang mengarah pada kemudahan 
dan kenyamanan, seperti masuk surga. “Dan 
adapun orang yang kikir," terhadap apa yang 
diperintahkan kepadanya, “Dan merasa 
dirinyacukup (tidakperlupertolongan Allah ), " 
merasa cukup dengan syahwat-syahwat 
dunia dan meninggalkan kenikmatan akhirat, 
"Maka akan Kami mudahkan baginya jalan 
menuju kesukaran (kesengsaraan)," Kami 
akan memudahkannya pada sesuatu yang 
mengharuskan kesulitan dan kesukaran, 
seperti masuk neraka. 


Hadits ini dalil ahlussunnah bahwa 
kebahagiaan dan kesengsaraan sudah 
ditentukan takdir Allah sejak dulu kala. 
Sebagian menyatakan, Allah memerintahkan 
beramal, sehingga kita wajib bekerja, 
adanya takdir tidak diberitahukan dengan 
maksud untuk menegakkan hujah, dan Allah 
memberlakukan segala amalan sebagai 
bukti kehendak-Nya yang telah terdahulu. 
Oleh karenanya, siapa menyimpang dari 
ketentuan ini, ia tersesat karena takdir adalah 
rahasia Allah, tidak ada yang mengetahui 
takdir selain-Nya. 


HADITS KE- 1698 

: jll -\"WA 

:J\J jliJl Jjbl ££ Aiil JaI OJjuI 4jbl jj-Lj G 

j » s + * ~ 

UJ Js :J\3 jUi :J\i jUi 

4] UJ jl «d 

(<i}l 

Imran bin Hushain menuturkan, "Ada seorang 
lelaki bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
penghuni surga dan penghuni neraka telah 
diketahui?' 'Ya/ jawab Nabi Orang tadi 
bertanya lagi, 'Lantas untuk apa orang 
beramal?' Nabi menjawab, 'Setiap orang 
beramal sesuai apa yang telah diciptakan 
baginya— atau— untuk mencapai apa yang 
dimudahkan baginya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Qada(' (82), Bab: Pena 
telah kering menulis ilmu Allah (2)) 

Penjelasan -- 

Ji>t jil : Maksud pertanyaan 
di sini adalah pengetahuan para malaikat 


1091 



atau siapa yang diberitahu Allah, adapun 
pengetahuan manusia yang beramal atau 
saksinya (malaikat), hanya diketahui melalui 
amal perbuatan yang dilakukan. Maknanya; 
bisakah penghuni surga dan penghuni neraka 
diketahui sesuai qadha dan qadar Allah. 

: Untuk apa orang-orang 
beramal jika semuanya sudah ditakdirkan, 
sehingga siapapun tidak perlu beramal, 
karena semuanya akan terjadi sesuai takdir. 

JJ Ui jU. Uj j : Isyarat bahwa 
nasib tidak diketahui mukallaf. Untuk itu, 
setiap mukallaf harus melakukan perintah, 
karena pelaksanaan perintah umumnya 
menjadi pertanda nasibnya, meski ada 
sebagian yang mungkin ditutup dengan 
amalan lain. Namun demikian ia tetap 
tidak mengetahui hal itu. Oleh karenanya, 
ia harus mencurahkan segenap tenaga dan 
upaya untuk menjalankan ketaatan, bukan 
berpangku tangan mengandalkan nasib, 
sehingga ia dicela karena meninggalkan 
perintah danpatutmendapathukuman. Bukti 
kebenarannya disebutkan dalam kitab Allah 
< «s , "Maka Dia mengilhamkan kepadanya 
(jalan) kejahatan dan ketakwaannya." (Asy- 
Syams: 8). 


HADITS KE- 1699 

AUl Ja «j ~ 

5 i : jvs pSy C. 1 * Al Al JJ^j 51 ‘ilfr 

jjuo U-i «ili-l JaI jjLt JGjU] jijll 
jit jid jijii 015 Jif i* J*J 
Ai-I JaI {j* i^UJJ jJuj lio «jtUl 

(ju«A ^ v'i VV :iy.| O’' :J 


Sahi bin Sa'ad As-Sa'idi m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah gjj bersabda, "Sesungguh- 
nya adakalanya seseorang mengerjakan 
amalan ahli surga berdasarkan yang tampak 
oleh manusia, padahal ia termasuk golongan 
ahli neraka. Dan adakalanya seseorang 
mengerjakan amalan ahli neraka berdasarkan 
yang tampak oleh manusia, padahal ia 
termasuk golongan ahli surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihacf' (56), Bab: 
Larangan mengucapkan dia syahid (77)) 

Penjelasan 

jxS Uli : Yaitu yang terlihat di mata orang- 
orang. 


PERDEBATAN ADAM 
DENGAN MUSA sm 

HADITS KE-1700 

<UJl £<si)l — W'* 

G a! JUi f ST (pSjj 

$ J\i AjU y* «U cul fsl 

dU iLi-j 4&1 aug^j U :£$T 

g&l ^ Ai j* gijisf 
fsl 

JOP f JtT i_Aj U AT : j 

(<j[>l 

Abu Hurairah sen meriwayatkan bahwa Nabi 
bersabda, "Suatu ketika, Adam dan Musa 
saling berdebat. Musa berkata, 'Hai Adam, 
engkau adalah bapak kami. Engkau telah 
menelantarkan kami dan mengeluarkan kami 
dari surga/ Adam menjawab, 'Hai Musa, 
Allah telah memilihmu dengan kalam-Nya 


1092 



dan Allah telah memberi catatan-catatan 
untukmu dengan tangan-Nya. Apakah kamu 
mencelaku dengan suatu hal yang telah 
Allah takdirkan 40 tahun bagiku sebelum 
Dia menciptakanku?' Adam akhirnya bisa 
mengalahkan debat dengan Musa (diulang 
tiga kali))" 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Qadai" (82), Bab: Adam 
dan Musa bedebat disisi Allah (11)) 

- Penjelasan 

(jyj : Adam dan Musa saling 

berargumen dan berdiskusi. 

: Yaitu engkau membuat kami rugi. 
Maknanya; kau menyebabkan kami rugi dan 
tersesat karena kesalahan yang mengeluarkan 
kami dari surga, setelah itu kami beresiko 
disesatkan setan. 

: Kau menjadi sebab kami diusir. 

: Yaitu Allah menjadikanmu manusia 
murni dan jernih, jauh dari apapun yang 
tidak patut bagimu, atau mengkhususkan 
dan mendahulukanmu dengan hal itu. 

: Ini mengisyaratkan firman Allah m , 
u Dan Allah berbicara kepada Musa dengan 
langsung.” (An-NisS': 164). 

5 *j iltf M-j : Maksudnya lauh-lauh Taurat. 

«11 : Yaitu dalam rentang 

waktu antara firman Allah e&s , “Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi.” (Al-Baqarah: 30) Hingga ruh 
ditiupkan kepada Adam. Atau batas waktu 
antara ketika Adam masih berupa tanah 
hingga ruh ditiupkan kepadanya. 

, : Adam mengalahkan Musa dengan 
hujah, karena apa yang dilakukan Adam 
bukan karena usahanya sendiri dan ia juga 
tidak berkuasa penuh untuk meninggalkan 
perbuatan tersebut, tapi sudah ditakdirkan 


2 Pendapat yang paling rajib menyatakan bahwa Adam dan 
Musa bertemu di alam Barzakh. Setelah Musa meninggal, 
ruh keduanya bertemu di langit. 


Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan, makna 
perkataan Adam; engkau wahai Musa, tahu 
bahwa (kesalahan) ini sudah dicatat untukku 
sebelum aku diciptakan, sehingga (kesalahan) 
ini pasti terjadi. Andai aku dan seluruh 
makhluk berupaya untuk menangkal takdir 
meski seberat biji sawi pun, tetap tidak bisa. 
Lantas kenapa kau mencelaku karena hal itu? 
Di samping itu, celaan atas dosa didasarkan 
pada ketentuan syariat, bukan berdasarkan 
akal. Karena Allah telah menerima tobat 
Adam dan mengampuninya, berarti celaan 
sudah hilang darinya. Maka siapa yang 
mencela Adam ia kalah berdasarkan syariat. 
Jika dikatakan; misalkan ada orang durhaka 
di antara kita berkata, “Kemaksiatan ini sudah 
ditakdirkan Allah,” celaan dan hukuman 
tidak gugur dari si pelaku kemaksiatan, 
meski ia berkata benar. Jawab; si pelaku 
kemaksiatan tersebut masih berada di negeri 
taklif (dunia), hukum-hukum para mukallaf 
tetap berlaku baginya, seperti sanksi, celaan, 
hinaan, dan lain sebagainya. Hukuman dan 
celaan menjadi pelajaran baginya dan juga 
orang lain agar tidak melakukan kemaksiatan 
yang sama. Si pelaku tetap harus dilarang 
berlaku maksiat dan dosa selama belum mati. 
Adapun Adam, ia sudah mati dan tidak lagi 
berada di negeri taklif (dunia) dan tidak lagi 
memerlukan larangan, sehingga kata-kata 
si pelaku maksiat di atas tidak ada gunanya, 
bahkan menyakiti dan memalukan. Wallahu 
a'lam. Menurut pendapat paling rajih, Adam 
dan Musa bertemu di alam Barzakh setelah 
Musa meninggal dunia. Ruh keduanya 
bertemu di langit. Demikian pendapat yang 
dipastikan Ibnu Abdilbarr dan Al-Qabasi. 


1093 



TELAH DITETAPKAN BAGI ANAK 
ADAM BAGIANNYA DARI ZINA DAN 
LAINNYA 

HADITS KE-1701 

aIIc Al ^9 j* -W«\ 

Ujil jjl Jp Cif* Al 5i :jJUj 

guil UjJ «j£3l oUJI Uj3 ^ s c<XUS aji? 

i5i-Aj ^li|3 J£> 

AjJL^ajj liUi 

Oj-5 q'>A-I li) v'i 't Y^ <5jUJI *»-ji-t) 

Abu Hurairah as» meriwayatkan bahwa Nabi 
M be-sabda, "Sesungguhnya Allah telah 
menetapkan pada setiap anak cucu Adam 
bagiannya dari perbuatan zina yang pasti 
terjadi dan tidak mungkin dihindari. Maka, 
zinanya mata adalah melihat. Sedangkan 
zinanya lisan adalah ucapan. Zinanya nafsu 
adalah keinginan dan berangan-angan. Dan 
kemaluanlah sebagai pembenar semuanya 
atau tidak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinarf (79), Bab: Zina 
anggota badan selain kemaluan (12)) 

- Penjelasan 

Sl : Tiada upaya baginya untuk melepaskan 
diri dari takdir yang telah ditentukan, dan 
takdir pasti berlaku padanya. 

: Dengan membuat salah satu ta\ aslinya 
. Imam An-Nawawi menjelaskan, makna 
hadits; anak Adam ditakdirkan melakukan 
sebagian dari perzinaan. Sebagian di antara 
mereka ada yang melakukan zina secara 
hakiki dengan memasukkan kemaluan lelaki 
ke dalam kemaluan wanita secara haram, 
ada juga yang melakukan zina secara majaz 
dengan melihat sesuatu yang haram dilihat, 


jkijl 


mendengarkan perzinaan, menyentuh 
dengan tangan atau mencium wanita yang 
bukan mahram, berjalan menuju perzinaan, 
atau memandang, menyentuh, dan berbicara 
dengan wanita asing, atau memikirkan 
dengan hati. Ini semua adalah bagian dari zina 
secara majaz. Kemaluan yang membenarkan 
atau mendustakan semua itu. Makna hadits; 
zina kadang dibuktikan dengan kemaluan 
dan kadang pula tidak dibuktikan dengan 
kemaluan, misalkan tidak memasukkan 
kemaluan lelaki ke dalam kemaluan wanita 
meski hampir saja hal itu terjadi. Wallahu 
a'lam. 


TIAP BAYI DILAHIRKAN DALAM 
KEADAAN FITRAH 

HADITS KE- 1702 

jlJ iiP Al j 

jp SljJ \ $y> & U £» Al 

Aj L J> w > ji Ajj j\ AjlSj4J ojlaijl 

Ifci J* A^^ll ^jj VS 

:&*£’ 4JJl j «jjyh jjl 

H i#* JilSli;]»* g!» Al r£i) 
(flaJl ^oll «Al 

pl»*l taj *— >Vj A* :_jSUA-l Tf : j 

(<-Lt Ja oLi 

Abu Hurairah a» meriwayatkan, Rasulullah 
gg bersabda, "Tidak ada seorang anak pun 
yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam 
keadaan fitrah 3 . Maka, kemudian kedua 

3 Para ulama sepakat bahwa ta'wil fitrah adalah agama 
Islam. 


1094 



orang tuanyalah yang akan menjadikan 
anak itu seorang Yahudi, Nasrani, atau 
Majusi sebagaimana binatang ternak 
yang melahirkan binatang ternak dengan 
sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat 
padanya?" Kemudian Abu Hurairah m 
berkata (mengutip firman Allah dalam surat 
Ar-Ruum ayat 30), "Sebagai fitrah Allah yang 
telah menciptakan manusia menurut fitrah 
itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. 
(Itulah) agama yang lurus." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Apabila anak kecil masuk Islam kemudian 
mati apaka dia dishalati (80)) 

Penjelasan 

: Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan 
dalam Al-Fath; menurut pendapat paling 
masyhur, maksud fitrah adalah Islam. Ibnu 
Abdilbarr menyatakan; inilah makna yang 
dikenal menurut para salaf. Ahlul ilmi di 
bidang tafsir sepakat bahwa yang dimaksud 
firman Allah «as , “(Tetaplah atas) fitrah Allah 
yang telah menciptakan manusia menurut 
fitrah itu," (Ar-ROm: 30) yaitu Islam. 

: Yaitu bayi yang dilahirkan. Fa' di sini 
untuk ta'qib atau sababiyah, atau balasan 
syarat yang diperkirakan. Maksudnya, siapa 
yang berubah dari fitrahnya, perubahan 
ini disebabkan oleh kedua orang tuanya, 
mungkin karena pendidikan atau anjuran 
yang diberikan kedua orang tua padanya. 
Karena anak mengikuti agama kedua orang 
tua, konsekwensinya hukum anak mengikuti 
hukum kedua orang tua. 

: kedua orang tua menjadikan anaknya 
orang Yahudi. 

j\ : Kedua orang tua menjadikan 
anaknya orang Nasrani. 

Uliw : Kedua orang tua menjadikan 
anaknya orang Majusi. 


iLfcil £& : Para ahli bahasa menjelaskan, 
natijat an-naqah (unta melahirkan) 
mengikuti pola kata yang tidak disebut fa’il- 
nya. 

: Melahirkan. 

*U& : Hewan yang seluruh bagian 

tubuhnya normal. 

k>'jLX Ja : Dari ihsas, maksudnya mengetahui 
sesuatu. 

& ii : Potongan telinga atau bagian tubuh lain. 
Maksudnya hewan tersebut melahirkan anak 
tanpa satu pun bagian tubuh yang tiada ada, 
tapi induk-nyalah yang memotong bagian 
tubuh tertentu dari anak hewan tersebut 
setelah itu. "(Tetaplah atas) fitrah Allah yang 
telah menciptakan manusia menurut fitrah 
itu," (Ar-ROm: 30), yaitu Allah menciptakan 
manusia dalam kondisi menerima tauhid dan 
agama Islam karena tauhid dan Islam sesuai 
tuntutan akal dan nalar yang benar. Bahkan, 
andai mereka dibiarkan sesuai watak, tentu 
mereka tidak memilih agama lain selain 
Islam. 

&\ S : Tidak ada perubahan pada 

agama Allah. 

dJJS : Kata petunjuk untuk agamayangmanusia 
diperintahkan untuk menghadapkan wajah 
kepadanya dalam firman-Nya, “Maka 
hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 
agama Allah." (Ar-ROm: 30) Atau fitrah jika 
diartikan sebagai agama. 

: Agama lurus yang tidak bengkok. 


HADITS KE- 1703 

«4JLC- {J>\ -WT 

& j&f &\ : jlSS 


1095 



j J-» U VT >-Az£ *r : j (£)UbJt 

Abu Hurairah «s> mengisahkan bahwa Nabi 
^ pernah ditanya tentang keturunan orang 
musyrik (yang meninggal dunia)) Beliau 
bersabda, "Allah lebih mengetahui apa yang 
mereka kenakan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Tentang anak-anak orang musyrik (93)) 

Penjelasan 

: Jamak yaitu anak-anak yang belum 

baligh. Allah lebih mengetahui apa yang 
mereka kerjakan. Al-Qasthalani menjelaskan, 
sabda, "Allah lebih mengetahui apa yang 
mereka kerjakan,” menjadi hujah orang 
yang mengatakan bahwa anak-anak orang 
musyrik yang meninggal dunia, berada 
dalam kehendak Allah. Demikian dinukil 
dari Ibnu Mubarak dan Ishaq, dan dinukil 
Al-Baihaqi dalam Al-I'tiq&d dari Asy-Syafi’i. 
Ibnu Abdilbarr menyatakan, itulah keharusan 
perbuatan raja atau penguasa. Tidak ada 
pendapat tertentu yang diriwayatkan dari 
Asy-Syafi’i terkait persoalan ini, hanya 
saja para pengikut Asy-Syafi’i menyatakan 
bahwa anak-anak kaum muslimin berada 
di surga, sementara anak-anak orang kafir 
secara khusus berada dalam kehendak 
Allah. Hujahnya adalah hadits, "Allah lebih 
mengetahui apa yang mereka kerjakan.” 


■i'ljt j J*» t» oU W i—iliS* tf : j 0 

Ibnu Abbas m berkata, "Ketika Rasulullah 
ditanya tentang anak-anak orang musyrikin 
(yang meninggal dunia), beliau bersabda, 
"Allah ketika menciptakan mereka, lebih 
mengetahui apa yang mereka kerjakan." 
(HR. Bukhari, Kitab: “Jenazah" (23), Bab: 
Tentang anak-anak orang musyrik (93)) 


HADITS KE-1704 

J £jl -W*l 

; jvS jSjf & jfcj gs. &\ 

IjjK* u, " i ij iSSi l 


1096 



BAB 49 
ILMU 


LARANGAN MENGIKUTI AYAT 
MUTASYABIH DAN HATI-HATI 
TERHADAP ORANG YANG 
MENGIKUTINYA, DAN LARANGAN 
BERTENTANGAN TENTANG 
AL-QUR‘AN 

HADITS KE-1705 

VS :cJti Uji* Al -W-e 

L>*5/l tXb jjuj A.J.& 4JJ\ Akil 

o USlk oGl iL? dilis- Jj3l ^l ji) 

<>}^ ^ Ji-lj 

<Uii)l *\j&l <Ua AjlJtS U 

:cJ\S (otft’i jj?) 4j5 ji (aSj\S ;&Ji$ 
Colj bld :jaJuwj 4JJl J^s- 4jUl JVs 
^jjJI (ibJjli AjLlb b ^jjJl 

4JJI 

«—•Vj \ O' j~£- V okS" “\0 

(oli^ okT 

Aisyah berkata, "Rasulullah g| membaca 
ayat, 'Dialah yang menurunkan Al-Kitab 
(Al-Our'an) kepada kamu. Di antara (isi) 
nya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah 


pokok-pokok isi Al-Our'an dan yang lain 
(ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang- 
orang yang dalam hatinya condong kepada 
kesesatan maka mereka mengikuti sebagian 
ayat-ayat yang mutasyabihat darinya 
untuk menimbulkan fitnah untuk mencari- 
cari takwilnya, padahal hanya Allah yang 
mengetahui takwilnya. Dan orang-orang yang 
mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman 
kepada Al-Our'an seluruhnya dari Rabb 
kami. Dan tidak ada yang dapat mengambil 
pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki 
akal pikiran.'" (Ali Imran: 7)) 

Aisyah berkata, "Kemudian Rasulullah -gj 
bersabda, 'Apabila kalian melihat orang- 
orang yang mengikuti sebagian ayat- 
ayat yang mutasyabihat maka mereka itu 
adalah orang-orang yang disebutkan oleh 
Allah. Maka, waspadalah kalian terhadap 
mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir (65), Surat: Ali 
Imran (3) Bab: Di antaranya terdapat ayat- 
ayat yang muhkamat (1 )) 

--Penjelasan 

otT : Yang di dalamnya ada penjelasan, 
halal dan haram. 

f{ j» : Az-Zamakhsyari menjelaskan, 
artinya induk kitab, dimana ayat-ayat 
mutasyabihat dirujukkan padanya. Ath- 
Thaibi menjelaskan, orang Arab menyebut 


1097 



apapun yang menyeluruh yang menjadi 
rujukan sebagai umm (induk). 
otfcViSJi jilj : Abu Baqa' menjelaskan, pada 
dasarnya, kata mutasyabihah berlaku 
untuk dua hal, ketika ada sejumlah hal 
yang menyerupai saling menyatu, masing- 
masing mirip dengan yang lain, sehingga laik 
disebut mutasyahibah. Maksudnya bukan 
ayat semata yang mutasyahibah. Intinya, 
keabsahan sifat pada jamak tidak disyaratkan 
agar seluruh sifat terdapat pada obyek-obyek 
yang disifati, meski menurut asalnya harus 
seperti itu. 

£5 : Ar-Raghib menjelaskan, zaigh artinya 
menyimpang dari garis lurus ke salah 
satu dari dua sisi, seperti kata jc oilj 
»ul)t iS artinya matahari condong dari 
tengah-tengah langit, artinya 

pandangan dan hati menyimpang. " Mereka 
mengikuti yang mutasyabihat, " yaitu mereka 
berpegangan pada yang mutasyahibat, lalu 
mereka menebar keraguan kepada orang- 
orang mukmin dengan hal itu, mereka 
menjadikan hal itu sebagai petunjuk untuk 
menggiring orang-orang mukmin pada 
bid’ah yang menyimpang dari kebenaran, 

‘ Untuk mencari-cari fitnah," yaitu untuk 
memfitnah manusia dalam agama, 
mencampur-adukkan agama mereka, dan 
untuk merusak hubungan di antara sesama 
mereka, Dan untuk mencari-cari takwilnya,” 
yaitu demi mencari-cari takwil menurut apa 
yang mereka inginkan dan selaras dengan 
faham mereka yang rusak. " Padahal tidak 
ada yang mengetahui takwilnya kecuali 
Allah,” takwil bisa diartikan sebagai tafsir, 
seperti kata-kata, "Takwil kata ini begini 
dan begitu,” maksudnya tafsirnya begini 
dan begitu. Bisa juga bermakna akibat suatu 
hal, berasal dari kata JT maksudnya 

suatu hal menjadi ini dan itu. Rangkaian kata 
ini adalah rangkaian hal (petunjuk keadaan), 
artinya mereka mengikuti yang mutasyabihat 


demi mencari takwilnya, padahal tidak 
ada yang mengetahui takwilnya selain 
Allah. “Dan orang-orang yang ilmunya 
mendalam," Ar-Raghib menjelaskan, ilmu 
yang mendalam adalah ilmu nyata yang 
tidak terkena syubhat. Dengan demikian, 
orang-orang yang mendalam ilmunya adalah 
mereka yang disebut Allah dalam firman- 
Nya, ", Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman itu hanyalah orang-orang yang 
percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul- 
Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu.” 
(Al-Hujur&t: 15) Juga firman-Nya, “Tetapi 
orang-orang yang mendalam ilmunya di 
antara mereka dan orang-orang mukmin, 
mereka beriman kepada apa yang telah 
diturunkan kepadamu (Al-Qur’an).” (An- 
Nis&': 162) Imam Asy-Syaukani menjelaskan 
dalam Fathul Qadir, “ Dan orang-orang yang 
ilmunya," apakah kata-kata ini terputus 
ataukah terhubung dengan kata-kata 
sebelumnya, sehingga wawu di sini adalah 
wawu jamak? Menurut pendapat sebagian 
besar ulama, kata-kata ini terputus dengan 
kata-kata sebelumnya, dan kata-kata ayat ini 
sudah sempurna pada firman-Nya, “Kecuali 
Allah.” Demikian pendapat Ibnu Umar, Ibnu 
Abbas, Aisyah, Urwah bin Zubair, Umar 
bin Abdul Aziz, Abu Sya’tsa', Abu Nuhaik, 
dan lainnya. Ini adalah pendapat Kasa' i, 
Farra', Akhfasy, dan Abu Ubadi. Pendapat 
ini diriwayatkan Ibnu Jarir Ath-Thabari 
dari Malik, dan ia pilih pendapat ini. Al- 
Khaththabi meriwayatkan pendapat ini dari 
Ibnu Mas’ud dan Ubai bin Ka’ab. " Semuanya 
dari sisi Tuhan kami,” di dalam kata-kata ini 
ada kata ganti yang diperkirakan, merujuk 
pada muhkam dan mutasyahib, yaitu 
merujuk pada semuanya. Atau yang dibuang 
bukan kata ganti, maksudnya masing-masing 
dari keduanya, “Orang yang berakal,” yaitu 
akal yang mumi. Mereka adalah orang- 
orang yang mendalam ilmunya, berhenti 
pada mana yang mutayabih, mengetahui 


1098 



mana yang muhkam, mengamalkan apa 
yang ditunjukkan Allah dalam ayat ini. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
mengingatkan agar tidak bergaul dengan 
orang-orang sesat dan ahli bid’ah, dan 
siapapun yang meniti berbagai persoalan 
untuk menebar fitnah. Adapun orang yang 
menanyakan hal-hal mutasyabihat karena 
memang tidak tahu dan menanyakan secara 
lembut, hukumnya tidak apa-apa dan 
pertanyaannya wajib dijawab. 


HADITS KE-1706 

J\S -W**\ 

pisojli aJlc- cJlBl \j> \jZ£\ :jJUj 

4L& bis 

\j*J\ vV rv J5U» Tt cSjUJI 
(pfcoyli <JLc cJdbSt U 

lundub bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi 
^5 yang bersabda, "Bacalah Al-Qur'an agar 
hati kalian terikat atasnya. Namun, jika kalian 
berselisih maka beranjaklah darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qur'ari' 
(66), Bab: Bacalah Al-Qur'an maka akan 
menyatukan hati-hati kalian (37)) 

---Penjelasan 

dJjisil U : Sesuatu yang menyatu atau 
berkumpul. 

\SV» : Berselisih faham dalam memahami 
makna-maknanya. 

\y>yZ : Bubarlah kalian agar perbedaan 
faham kalian tidak terus terjadi hingga 
memicu keburukan. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, perbedaan pendapat dalam Al- 
Qur’an yang diperintahkan untuk diakhiri, 
oleh ulama diartikan sebagai perbedaan 


pendapat yang tidak diperbolehkan, atau 
memicu hal-hal yang tidak diperbolehkan, 
seperti perbedaan pendapat terkait Al- 
Qur’an itu sendiri atau maknanya. Adapun 
perbedaan pendapat terkait penarikan 
kesimpulan cabang-cabang agama dari Al- 
Qur'an, berdiskusi dengan ahlul ilmi terkait 
makna Al-Qur’an untuk mendapatkan 
faedah, menampakkan kebenaran, dan 
perbedaan pendapat terkait hal tersebut, ini 
semua tidak dilarang, bahkan diperintahkan,. 
Kaum muslimin menyepakati hal ini sejak era 
sahabat hingga saat ini. Wallahu a'lam. 


PENENTANG YANG KERAS DAN 
KERAS KEPALA 

HADITS KE- 1707 

&\ «4^ -W*V 

jLflil sfi\ M jj J£> f 5j :j\3 

jAj <Ull Jji ljU vjbS" IT 

(fLsd-1 Jl 

Aisyah ® meriwayatkan dari Nabi jg yang 
bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling 
dimurkai Allah adalah penentang yang paling 
keras." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Padahal ia 
adalah penantang yang paling keras" (15)) 

Penjelasan 

Jtyi : Lam pada kata jli-jll untuk ‘ahd 
(sesuatu yang sudah diketahui). 
jJSi : Sangat membantah, diambilkan dari 
kata tsaljSl artinya dua sisi lembah, 
karena ketika seseorang dikalahkan dengan 
suatu hujah, ia beralih ke sisi hujah lain. Jt 


1099 



Penjelasan 


adalah fi’il tafdhi dari kata Sill artinya sangat 
membantah. 

' r J-\ : Orang yang gemar dan lihai dalam 
berbantahan. Yangtercelaadalahmembantah 
berasas kebatilan untuk menolak kebenaran 
atau memperkuat kebatilan. 


MENGIKUTI JEJAK YAHUDI DAN 
NASRANI 

HADITS KE-1708 

cSjjcU M 'J>\ SojJ- -W‘A 
5^ {f* £Ju3£l :j\i tjJujj dAp 4JJl ^9 
IjUo ji 

S^)l 4Jdl Jj-jj \j JA? 

:<J\5 

:fU*Yl VI tSjUJI 
(j^Li j* O'— o** 3 ^ p-Ly A-tft «dll 

Abu Sa'id Al-Khudri sses meriwayatkan bahwa 
Nabi jg bersabda, "Sungguh, engkau akan 
mengikuti tradisi orang-orang sebelum 
kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi 
sejengkal, hingga kalaulah mereka masuk 
liang biawak, niscaya kalian mengikuti 
mereka." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, 
Yahudi dan Nasranikah?" Nabi menjawab, 
"Siapa lagi kalau bukan mereka?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaari' (96), Bab: 
Sabda Nabi ig: " Sungguh kalian akan 
mengikuti sunnah-sunnah orang-orang 
sebelum kalian " (14)) 


: Cara. 

dj» : Lubang biawak. Biawak adalah 
hewan darat familiar mirip kadal. Lubang 
biawak disebut secara khusus karena tempat 
ini sempit. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
maksud sejengkal, sehasta, dan lubang 
biawak adalah perumpamaan keselarasan 
mereka dalam kemaksiatan dan pelanggaran, 
bukan dalam kekafiran. Kata-kata Nabi ini 
mengandung mukjizat nyata. 


TERCABUTNYA ILMU DAN 
MARAKNYA KEBODOHAN 
DAN FITNAH DI AKHIR ZAMAN 

HADITS KE- 1709 

Al Al Jj-lj JV5 : j\3 lioji- -W >( \ 

cfLil jl ffiAll J»l^£l 5l 

pLJI «-jVj f \ IjJlaJI <— >b5” r 1) 

(J^> 

Anas bin Malik meriwayatkan, telah bersabda 
Rasul ^g, "Sesungguhnya di antara tanda- 
tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan 
merebaknya kebodohan dan diminumnya 
khamer serta praktik perzinaan secara 
terang-terangan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Ilmu 
diangkat dan tampaknya kebodohan (21 )) 

- Penjelasan - 

ji-llll : Tanda-tanda kiamat, bentuk 
tunggalnya syarath. 

pjiJI (*j> $ : Dengan meninggalnya orang- 
orang yang berilmu, bukannya ilmu 
dihilangkan dari dada mereka. 


IIOO 



Jji-t c4o: Berasal dari kata tsubut, kebalikan 
dari nafi. 

jli-l : Banyak diminum. 

: Zina menyebar. 


HADITS KE-1710 

4JJl J\5 -WN' 

V4I3 £!>Jj cU\jl i&UJI 51 

£j?' 4ii j^=5j ‘jii' Vfej 

jiiii 

((jUJl J_j4t i_>1j 0 t->lsS” St : j t£>U<JI 4>-p-l) 

Abu Musa menuturkan, Nabi bersabda, 
"Menjelang kiamat terjadi, ada hari-hari 
yang ketika ilmu diangkat, kebodohan 
merajalela, dan banyak al-haraj. Al-haraj 
adalah pembunuhan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: 
Munculnya fitnah (5)) 

Penjelasan 

s£UUl cw 6) : Sebelum kiamat terjadi, 
yaitu ketika kiamat sudah dekat. tfijf untuk 
mempersedikit. 

\£i : Ilmu diangkat melalui kematian 

para ulama. 

4^o : Munculnya hal-hal yang 
mengharuskan untuk meninggalkan 
kesibukan mempelajari dan menyebarkan 
ilmu. 

^il : Menurut bahasa artinya percampuran. 
Pendapat lain menyatakan, haraja an- 
nas artinya orang-orang berkumpul dan 
berselisih, haraja al-qawmu fil hadits artinya 
suatu kaum banyak berbicara dan kata- 
kata mereka tidak karuan. Salah orang yang 


mengartikan haraj sebagai pembunuhan 
karena mengacu pada bahasa Habasyah, 
dimana mereka ini termasuk bagian dari 
perawi yang meriwayatkan hadits ini, karena 
kata haraj adalah asli bahasa Arab. Kata 
haraj hanya digunakan dalam bahasa Arab 
dengan makna pembunuhan secara majaz, 
karena percampuran banyak orang disertai 
perselisihan memicu banyak pembunuhan. 
Banyak sekali hal-hal yang disebut dengan 
akibatnya. Kata haraj diartikan sebagai 
pembunuhan adalah kata hakiki Habasyah 
(bukan majaz). Adanya orang Arab 
menggunakan kata haraj tidak menghalangi 
kata ini sebagai bahasa Habasyah, meski 
umumnya kata ini digunakan untuk 
percampuran dan perselisihan. Demikian 
dinukil dari Al-Fath. 


HADITS KE-1711 

A jJlfr AJiil Jl tSjjjA {J,\ — NYNN 

Jhj t J-*ll Ja&j (f&j 

Jilll «JiaJI : j\l 4i\ 

(jLiil *_A j 8 c_ilsS” St :j 4»p-l) 

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi 2 H, 
beliau bersabda (tentang tanda-tanda 
kiamat), "Zaman terasa ringkas, amal 
saleh berkurang, kebakhilan' merajalela, 
fitnah (maksiat) dinyatakan secara terang- 
terangan, dan banyak al-haraj." Para 


1 Asy-Syuh ialah, sifat bakhil dalam menunaikan hak, serta 
tamak terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Artinya, 
di hati manusia dicampakkan sifat-sifat sesuai kondisi 
mereka. Orang alim bakhil dalam memberikan ilmu 
hingga tidak lagi mau mengajar dan memberi fatwa. 
Seorang pembuat karya bakhil dengan hasil karyanya 
hingga tidak mau menularkannya pada orang lain. Dan 
orang kaya bakhil dengan hartanya hingga banyak orang 
fakir yang binasa karena kekurangan harta. 


1101 



shahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah 
al-haraj itu?" Nabi menjawab, "Pembunuhan- 
pembunuhan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah i" (92), Bab: 
Munculnya fitnah (5)) 

Penjelasan 

6UJJI vjtii : Zaman semakin pendek, maksud 
pendek di sini adalah tidak berkah, karena 
satu hari misalnya hanya bisa dimanfaatkan 
seukuran manfaat yang bisa didapatkan 
dalam satu jam. 

jiai JJ&j : Ada yang mengartikan 
berkurangnya amal nyata disebabkan karena 
berkurangnya agama. Sementara dari sisi 
maknawi, berkurangnya amal disebabkan 
karena adanya kekeliruan lantaran makanan 
tidak halal atau minimnya orang yang 
membantu untuk beramal. 

Jio : Syuhhu artinya kikir untuk 
menunaikan kewajiban dan tamak untuk 
mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. 
Artinya, sifat kikir ditempatkan di hati 
banyak orang dengan latar belakang kondisi 
yang berbeda, hingga ahlul llmi yang kikir 
dengan ilmunya, tidak mau mengajarkan dan 
memberi fatwa, pengrajin yang kikir dengan 
keahliannya sehingga tidak mengajarkan 
keahlian tersebut pada orang lain, orang kaya 
kikir dengan hartanya hingga orang miskin 
binasa. Yang dimaksud bukan sifat asli kikir, 
karena sifat ini tetap ada. Tapi yang dimaksud 
adalah sifat kikir mendominasi dan banyak 
menyebar. 

cfeil yOOuj : Fitnah banyak terjadi. 

: Apakah itu. 


HAD1TS KE-1712 

: J15 Jj+G’ & 4&1 «£■*£' ‘-'2'^’ “W\? 

jJu ij 4JJl ^0 4jjl J \ j*jj CAfcm 

iCaJl j* jllaJI jkjb S/ 4JJ1 51 

l^i (J^" jJlaJl Jia^A» 

«gk II Hfe Cjij jii ^ 

[jLkl} l^Lki {|Jl& jjab 1^3 \i 

(pJjJt (jrt.5, i_qjT VI r : j tjljLkJl 

Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah bersabda, 
'Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut 
ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, 
akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan 
cara mewafatkan para ulama hingga bila 
sudah tidak tersisa ulama maka manusia 
akan mengangkat pemimpin dari kalangan 
orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya 
mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat 
dan menyesatkan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: 

Bagaimana ilmu dicabut (34)) 

Penjelasan 

S sirt 6l : Dihapus dari dada. 
j£j l : Mencabut nyawa para ulama dan 
kematian para pembawa ilmu. 


1102 



BAB 50 

ZIKIR DAN ISTIGHFAR 


ANJURAN BERZIKIR KEPADA ALLAH 

HADITS KE-1713 

:j\J SjJjA — NVNY* 

4Ul JjjJL) AU\ (JVd 

0^ 'M *£• (S^ \j! 

cs. ^ 515 si ^ <**" !i 
si* 5>5 ffe j£ p ‘f’ 

cJ^ju ti&iji 51 4*/^ oli 

aJJ^a ix*Sl 5^' Oli ^ ^1 

:<JUl <Ull JjS i _ jU \® :ju»-jJ 1 i_>bS" W :j i£>Udl A»y»-1) 
(* — ^ 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 3g 
bersabda, "Aku berada dalam prasangka 
hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika 
ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam 
dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri- 
ku. Jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, 
maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan 
yang lebih baik daripada mereka. Jika ia 
mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, 
maka Aku mendekatkan diri kepadanya 
sehasta. Jika ia mendekatkan diri kepada-Ku 
sehasta, Aku mendekatkan diri kepadanya 
sedepa. Dan jika ia mendatangi-Ku dengan 


berjalan, maka Aku mendatanginya dengan 
berlari." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Tauhid' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan Allah memperingatkan 
kamu terhadap diri (siksa)-Nya." (15)) 

Penjelasan 

^ ile. 151 : Al-Hafizh menjelaskan dalam A/- 
Fath, IbnuAbi Hamzah menjelaskan, maksud 
di sini adalah ilmu. Ini sama seperti firman- 
Nya, "Serta mereka mengetahui bahwa tidak 
ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan 
kepada-Nya saja." (At-Taubah: 118) Al- 
Qurthubi menjelaskan dalam Al-Mufhim, ada 
yang menyatakan, maksud dugaan hamba-Ku 
kepada-Ku adalah dugaan terkabulnya doa 
saat berdoa, dugaan diterimanya tobat saat 
bertobat, dugaan ampunan saat memohon 
ampunan, dugaan mendapat balasan saat 
melakukan ibadah lengkap dengan syarat- 
syaratnya, berpegangan pada kebenaran 
janji Allah. Al-Qurhtubi menyatakan, hadits 
qudsi ini diperkuat sabda Nabi ig dalam 
hadits lain, "Berdoalah kepada Allah (dalam 
kondisi) kalian yakin dikabulkan.” Untuk itu, 
siapapun sepatutnya bersungguh-sungguh 
menjalankan kewajiban dengan merasa 
yakin bahwa Allah akan menerima dan 
mengampuninya, karena Allah menjanjikan 
hal itu, dan Allah tidak menyalahi janji. 
Sementara jika ia menduga Allah tidak 
menerima amalnya atau berdoa tidak 


1103 



ada gunanya, ini namanya berputus asa 
dari rahmat Allah, dan ini termasuk dosa 
besar. Siapa meninggal dunia dengan tetap 
beranggapan seperti itu, ia diserahkan 
pada dugaannya, seperti disebutkan dalam 
sebagian jalur lain hadits yang sama, “Maka 
hendaklah hamba-Ku mengira kepada- 
Ku seperti yang ia kehendaki.” Orang yang 
mengira mendapat ampunan namun tetap 
melakukan dosa, ini mumi kebodohan dan 
terkecoh. 

»$] iiHSt : Yaitu dengan ilmu-Ku, sama 
seperti firman-Nya, “Janganlah kamu 
berdua khawatir, Sesungguhnya Aku beserta 
kamu berdua. Aku mendengar dan melihat" 
(Th&h&: 46) Ibnu Abi Hamzah menjelaskan, 
maknanya; Aku bersamanya sesuai niatnya 
untuk mengingat-Ku. Kemungkinan zikir 
di sini adalah menyebut Allah dengan lisan 
saja, hati saja, atau dengan hati dan lisan, 
atau mengerjakan perintah dan menjauhi 
larangan. Demikian dinukil Al-Hafizh dalam 
Al-Fath. 

S&J* j-iS : Ketika ia menyebut- 

Ku dengan memahasucikan-Ku secara 
sembunyi-sembunyi, Aku menyebutnya 
dengan pahala dan rahmat secara sembunyi- 
sembunyi. Ibnu Abi Hamzah menyatakan, 
kemungkinan kalam ini seperti firman Allah 
&, “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku 
niscaya Aku ingat (pula) kepadamu." (Al- 
Baqarah: 152) Maknanya; ingatlah kepada- 
Ku dengan mengagungkan, niscaya Aku 
mengingat kalian dengan memberikan 
nikmat. Dan firman-Nya, “Ingatlah, Hanya 
dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram " (Ar-Ra'd: 28). 

0 V 3 : Mala' artinya kelompok. 

: Sebagian ahlul ilmi 
menyatakan, dapat disimpulkan bahwa zikir 
lirih lebih baik dari zikir keras. Perkiraan 
makna; jika ia menyebut-Ku dalam dirinya, 
Aku menyebutnya dengan pahala yang 


tidak Aku perlihatkan pada siapapun juga. 
Dan jika ia menyebut-Ku secara keras, Aku 
menyebutnya dengan pahala yang Aku 
perlihatkan di hadapan golongan tertinggi. 

j $1 4^15 6j3 i idi di 0 J 3 

ol3 IcC 

Al-Hafizh menuturkan dalam Al-Fath; Ibnu 
Baththal menjelaskan, Allah mensifati diri- 
Nya mendekatkan diri kepada hamba-Nya, 
mensifati hamba mendekatkan diri kepada- 
Nya, mensifati diri-Nya berjalan biasa dan 
berjalan cepat, ini semua kemungkinan 
sebagai hakikat ataupun majaz. Jika diartikan 
secara hakiki, berjalan artinya menempuh 
jarak dan pendekatan materi Ini mustahil bagi 
Allah. Karena tidak bisa diartikan secara hakiki, 
maka harus diartikan secara majaz, karena 
inilah yang famili ar dalam kalam Arab. Oleh 
karenanya, mendekatkan diri kepada Allah 
sejauh sejengkal, sehasta, mendatangi Allah 
dengan berjalan kaki, artinya mendekatkan 
diri dengan menjalankan ketaatan kepada- 
Nya, menjalankan kewajiban dan amalan- 
amalan nafilah. Dengan demikian, makna 
mendekatnya Allah kepada seorang 
hamba, demikian halnya berjalan, dan 
menghampirinya adalah keteguhan si hamba 
dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya dan 
mendekatkan diri pada rahmat-Nya. Untuk 
itu, makna adalah pahala-Ku datang 

kepadanya dengan cepat 


NAMA-NAMA ALLAH DAN 
KEUTAMAAN ORANG YANG 
MENJAGANYA 

HADITS KE-1714 

4A#I S jijb — WM 

4il (j)l :Jl3 4JJl aJJl 


1104 



J»o IaLa>I *y» 

j 3 ^* j*jj*j <sy*\ $jj 4^53 

i>* j>£ U vV :J»j/<sJl <->^ °t : j dljU'JI 4»yi-l) 
(jl*-I_j jit p*«l ijL* oVj "\A :OljP->ll v r >b$* A’ :jj 

Abu Hurairah «5 meriwayatkan bahwa 
Rasulullah |g bersabda, "Sesungguhnya Allah 
memiliki sembilan puluh sembilan nama, 
seratus kurang satu. Barang siapa yang 
menghitungnya (menjaganya) maka dia 
akan masuk surga." 1 * Dalam riwayat yang lain 
terdapat tambahan, "Dan Allah adalah ganjil, 
menyukai yangn ganjil pula." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Syarat-Syarat' (54), 
Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan 
(81), Kitab: "Doa" (80), Bab: Allah memiliki 
seratus nama kurang satu (68)) 

Penjelasan — 

Uli o&*liS ’iZls Jjj : Imam An-Nawawi 
menyampaikan, Imam Abu Qasim Al- 
Qusyairi menjelaskan, ini menunjukkan 
bahwa isim (nama) adalah musamma 
(sesuatu yang diberi nama), sebab jika nama 
isim bukan musamma, tentu nama-nama 
ini milik selain Allah, seperti disebut dalam 
firman Allah m , " Hanya milik Allah nama- 
nama yang agung." (Al-A'rSf: 180). 
Al-Khattabi dan lainnya menyatakan, hadits 
ini menunjukkan bahwa nama Allah yang 
paling masyhur adalah Allah, karena nama- 
nama tersebut disandarkan kepada nama 
ini. Ulama sepakat bahwa hadits ini tidak 
membatasi nama-nama Allah, sehingga 
bukan bermakna Aliah tidak memiliki 
nama-nama selain sembilanpuluh sembilan 


1 Al-Khatthabi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa 

nama-Nya yang paling masyhur adalah Allah. Karena 
nama-nama-Nya yang lain disandarkan kepadanya." 

Para ulama bersepakat, "Hadits ini tidak membatasi asma' 
Allah. Hadits ini tidak berarti bahwa Allah hanya memiliki 
Sembilan puluh Sembilan nama. Tapi, maksudnya ialah, 
barang siapa yang hafal Sembilan puluh Sembilan nama 
Allah itu, ia bakal masuk surga." 


nama ini. Yang dimaksud “Sembilanpuluh 
sembilan nama, siapa menghafalnya, ia 
masuk surga,” adalah pemberitahuan tentang 
masuk surga dengan menghafal nama-nama 
tersebut, bukan pemberitahuan membatasi 
nama-nama Allah. Untuk itu disebutkan 
dalam hadits lain, “Aku memohon kepada- 
Mu dengan setiap nama yang Engkau 
miliki, yang Engkau sebut untuk diri-Mu, 
atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, 
atau Engkau ajarkan kepada seseorang di 
antara makhluk-Mu, atau hanya Engkau saja 
yang mengetahuinya dalam ilmu gaib yang 
Engkau miliki.” Al-Qasthalani menjelaskan, 
mengingat pengetahuan tentang nama- 
nama dan sifat-sifat Allah bersifat tauqifi, 
semua itu hanya kita ketahui dari jalur wahyu 
dan Sunnah. Kita tidak punya hak untuk 
memperlakukan nama-nama dan sifat-sifat 
ini berdasarkan puncak ilmu dan akal yang 
tidak mendapat petunjuk. Kita dilarang 
untuk menyebut apapun terkait nama- 
nama dan sifat-sifat Allah tanpa adanya nash 
meski secara akal dan analogi dibolehkan. 
Kekeliruan terkait masalah ini bukan hal 
sepele, dan orang yang keliru dalam hal ini 
tidak bisa ditolelir. Mengurangi sedikit pun 
dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, 
seperti halnya menambahi, tidak diridai. 

£ : Makna paling zhahir untuk kata 
ini adalah siapa menghafalnya, seperti 
disampaikan Al-Bukhari dan para ahli tahqiq 
lain. 

: Witir artinya tunggal. Makna witir bagi 
Allah adalah Maha Esa, tiada sekutu dan 
tandingan bagi-Nya. 

'Jij\ 44 : Maknanya; melebihkan amalan- 
amalan dengan bilangan ganjil dan ketaatan 
yang banyak, sehingga Ia menjadikan 
shalat berjumlah lima waktu dalam sehari, 
bersuci dilakukan sebanyak tiga kali, thawaf 
dikerjakan sebanyak tujuh kali putaran, sa’i 
juga tujuh kali, demikian hanya melempar 


1105 



jumrah juga tujuh kali, hari-hari tasyriq 
sebanyak tiga hari , beristinja' sebanyak tiga 
kali, mengkafani juga demikian, lima wasaq 
untuk zakat, lima uqiyah untuk mata uang 
dan nishab unta, juga masih banyak lagi 
ketentuan lain yang berjumlah ganjil. 


BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM 
BERDOA 

HADITS KE-1715 

jj jll : jll (dle. 4JJ1 ^1 -Wlo 

jijjilLs IcO 131 aJiC- 4jbl 4JJl 

£jil cJLi ji Slj 

lii-JLl fyj ,_>L n :olj&4ll cjbS' A* tSjUJI 

(l.JL.'i 

Anas a® meriwayatkan, Rasulullah ^ 
bersabda, "Apabila salah seorang tengah 
berdoa, hendaknya ia bersungguh-sungguh 
dajam berdoa dan janganlah mengatakan, 
'Ya Allah, jika Engkau kehendaki berilah aku 
sebab Allah sama sekali tidak ada yang 
bisa memaksa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Hendaknya serius dalam meminta, karena 
Allah tidak ada yang memaksa (21 )) 

Penjelasan 

&1S Jl ji_yu3i : Imam An-Nawawi menuturkan, 
ulama menjelaskan, jjtldl f artinya mencari 
suatu permasalahan dengan teguh tanpa 
lemah, tanpa mensyaratkan kehendak pada 
sesuatu dan semacamnya. Pendapat lain 
menyatakan, maksudnya adalah berbaik 
sangka kepada Allah terkait ijabah doa. 


SI S iSVi : maksudnya orang yang perlu 
mensyaratkan kehendak pada sesuatu 
jika sesuatu yang diinginkan terwujud 
dengan paksaan, sehingga persoalannya 
menjadi ringan dan ia tahu bahwa tidak ada 
sesuatupun yang diperintahkan kepadanya 
selain atas kerelaannya. Namun Allah jauh 
dari ini semua, sehingga syarat bagi kehendak 
sama sekali tidak ada manfaatnya. 


HADITS KE-1716 

s Z >•* .. , , » , , 

jAj Sl : jll tjJu-j aJL® AU 1 AUl 

^4 il 

a! ^ Ajld 

AjU iii-JLl vjU f \ Jl ujbS” A* Aa-jA-l) 

Abu Hurairah a® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah gg bersabda, "Janganlah salah 
seorang dari kalian mengatakan, 'Ya Allah, 
ampunilah aku jika Engkau kehendaki dan 
rahmatilah aku jika Engkau berkehendak/ 
Akan tetapi, hendaklah ia bersungguh- 
sungguh dalam meminta, karena Allah sama 
sekali tidak ada yang memaksa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Hendaknya serius dalam meminta, karena 
Allah tidak ada yang memaksa (21 )) 


MAKRUH MENGHARAP KEMATIAN 
KARENA MUSIBAH YANG MENIMPA 

HADITS KE-1717 

jll : jll S. aSjI C&J ^4^ -w\y 

ji- UU *)! A-Ji® Atll AUl 


1106 



«C 'i' (3^ 4j (J p Ji-ji OjJl 

^1^ oCil Co\f U yvvi-i f^ljl Jilii cOjlU 
^ 1^>> slljil cJl^ lil 

OjlU *Icj)I vV r ' :oljCjJ\ obS” A* :j UijUJt A^i-l) 

(iU-l, 

Anas m berkata, Rasulullah ^ bersabda, 
"tanganlah salah seorang dari kalian 
berangan-angan untuk mati karena musibah 
yang menimpanya. Kalau memang hal itu 
harus, hendaknya ia mengatakan, "Ya Allah, 
hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik 
untukku dan matikanlah aku jika kematian itu 
baik bagiku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Doa 
meminta mati dan hidup (30)) 

Penjelasan 

j * : sekelompok salaf mengartikannya 
sebagai mara bahaya dunia. Untuk itu, jika 
terdapat mara bahaya akhirat, misalkan 
dikhawatirkan agama seseorang terkena 
fitnah, membaca doa ini tidak terlarang. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
secara tegas melarang mengharap kematian 
karena tertimpa mara bahaya, seperti 
penyakit, kemiskinan, musuh, atau beban 
berat dunia lainnya. Adapun jika seseorang 
mengkhawatirkan mara bahaya pada agama 
atau terkena fitnah dalam agama, saat itu 
tidak dilarang untuk mengharap kematian, 
berdasarkan konteks hadits ini dan hadits- 
hadits serupa lainnya. Bagian kedua ini 
dilakukan banyak kalangan salaf kala mereka 
khawatir agama mereka terkena fitnah. 

: ini menunjukkan larangan mengharap 
kematian tidak diungkapkan dengan kata- 
kata yang disebut dalam hadits ini, karena 
mengharap kematian secara mutlak artinya 
menentang takdir yang telah ditentukan. 


sementara mengharap kematian dengan 
mengucapkan doa seperti disebutkan dalam 
hadits ini mengisyaratkan menyerahkan 
urusan kepada putusan Allah. 
dJIT IS) £ t£- id-i oJS" li : Kata id-i 
diungkapkan dengan kata oJlT 1$) karena 
kehidupan sudah ada, sehingga perlu 
menyebut kata-kata yang mengharuskan 
menyebut ciri kehidupan, dan mengingat 
kematian belum terjadi, perlu menyebut kata 
syarat. Secara zhahir, rincian ini mencakup 
mara bahaya dunia dan agama. 


HADITS KE-1718 

«UL>> C~3 \ : j\S 'j£- uu> - WNA 

^ :J yu. A l djJaj JJj 

Jfrju j! \j\ 4 j aJlp aJj! ^1)1 
AiOjfrjJ 

OjlU .Wali v U r- A* :j (JjUJI <^>1) 

(sU-b 

Qais berkata, "Aku datang untuk membesuk 
Khabbab. Ketika itu ia tengah diterapi 
dengan kay (menempelkan besi panas pada 
daerah yang sakit) hingga tujuh kali, lalu ia 
mengatakan, 'Kalaulah Rasulullah tidak 

melarang kami memohon kematian, niscaya 
aku akan memohonnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Doa 
meminta mati dan hidup (30)) 

Penjelasan 

5* : Doa menginginkan kematian 

lebih spesifik dari mengharap kematian. 
Setiap doa adalah harapan, namun tidak 
sebaliknya. 


1107 



MENCINTAI PERJUMPAAN DENGAN 
ALLAH MAKA ALLAH MENCINTAI 
PERJUMPAAN DENGANNYA 

HADITS KE-1719 

JU Sillfr ilu-U- -WW 

4AJi CS-\ (4A)I pU 3 UU-I : jll jJu/j 4JJ\ 

opUJ 4&\ tjZ c4Jjl pUJ 5^ jjaj apUJ 

-01' *UJ ^ V U 11 :jU jJ' v tr Al :j ^jUJl <^>t) 

Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari 
Nabi |jg yang bersabda, "Barang siapa 
mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah 
juga mencintai perjumpaan dengannya. 
Sebaliknya, barang siapa membenci 
perjumpaan dengan Allah, Allah juga 
membenci perjumpaan dengannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati' (81), 
Bab: Barang siapa yang rindu ingin bertemu 
Allah, maka Allah juga rindu ingin bertemu 
dengannya (41 )) 

Penjelasan 

Imam An-Nawawi menjelaskan, makna 
hadits; kebencian yang berlaku adalah ketika 
dalam kondisi sekarat dimana tobat atau 
amalan apapun tidak diterima. Saat itulah 
setiap manusia diberitahu nasibnya nanti 
dan apa yang telah disediakan untuknya. 
Sehingga orang bahagia menyukai kematian 
dan pertemuan dengan Allah agar mereka 
dipindahkan ke tempat yang telah disediakan 
untuk mereka, Allah pun suka bertemu 
dengannya, membesarkan pahala dan 
kemuliaan untuk mereka. Sebaliknya, orang 
sengsara membenci kematian karena mereka 
tahu buruknya tempat yang akan mereka tuju, 
sehingga Allah pun membenci pertemuan 
dengan mereka, maksudnya menjauhkan 


mereka dari rahmat dan kemuliaan-Nya, 
Allah tidak menginginkan hal itu untuk 
mereka. Inilah makna Allah membenci 
pertemuan dengan mereka. 


HADITS KE- 1720 

‘Ulfr 4U 1 yi -Wf* 

OpLdJ (4bUl pUJ £yA :JIS 

Opldj &\ iji <4JJl pUJ ;/ ytj 
Ai) ij* i— iU i.1 :«3V> jJI i_jbS” Al 

Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi 
jgg, beliau bersabda, "Barang siapa 
mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah 
juga mencintai perjumpaan dengannya. 
Sebaliknya, barang siapa membenci 
perjumpaan dengan Allah, Allah juga 
membenci perjumpaan dengannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan HatV (81), 
Bab: Barang siapa yang rindu ingin bertemu 
Allah maka Allah juga rindu ingin bertemu 
dengannya (41)) 


KEUTAMAAN ZIKIR, DOA, DAN 
MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALLAH 

HADITS KE-1721 

jls : jll 4&1 (sej VJs'Jb -Wf\ 

UI : JUS 4jjl Jjju :^Juoj aIIc. &l ^Sil 

i ^ Ulj <3> iS'i ' {’p -'Ac- 

sS- ^ 013 iS?** & ** £ * <A***ij ££ 

J! vj" 613 (44 > 'f* > 


1108 



Coyu Ojj ^Jl Cojii 

aJj^A ojl jtf! 0i3 ^ 6^1 

:JUl <jll Jji vV ' # ^jslt 'V :,) tfjUJt *^j>- i) 
(<— -i' 

Abu Hurairah m meriwayatkan, "Nabi $3 
bersabda, 'Aku berada dalam prasangka 
hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika 
ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam 
dirinya maka Aku mengingatnya dalam diri- 
Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan 
maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan 
yang lebih baik daripada mereka. Jika ia 
mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal maka 
Aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. 
Jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, 
Aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. 
Dan jika ia mendatangi-Ku dengan berjalan 
maka Aku mendatanginya dengan berlari." 
(HR. Bukhari, Kitab: “Tauhid' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan Allah memperingatkan 
kamu terhadap diri (siksa)-Nya" (15)) 

Penjelasan 

Baca hadits nomor 1713. 


KEUTAMAAN MAJELIS ZIKIR 2 

HADITS KE-1722 

&> J) -ww 

I (J 4JJ o| iULC’ 

2 Qadhi 'lyadh menjelaskan, 'Dzikir ada dua macam; 
dzikir dengan hati, dan dzikir dengan lisan. Dzikir dengan 
hati ada dua; Pertama, memikirkan dan mentadaburi 
keagungan, kemuliaan, dan kekuasaan Allah, serta 
mentadaburi tanda-tanda kekuasaan-Nya yang ada di 
langit dan di bumi. Kedua, dzikir dengan hati dengan 
menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Adapun 
dzikir dengan lisan adalah jenis dzikir yang paling lemah.” 


ol® jJaI Oj-*^i 

ypy&iy :(J15 i ^J jb *4JJl 

tj ^L maS :Jld Li-Ol (jl yjyC&Ai 

«Ojl y-i (Jillfr JjJb U yy pL&l jAj 

«o J^b : 

jj ‘OjIjaj : jll (jJb 

13 tjjugfc»j (jii lil! jJtli \j&> 3j\j 

:Jb Jjjuu : J15 tiU 

L# Ajjlj ‘0_^ lAjb t3^J Jb - ^ : 4x«M 

0_pjAj : jlS ^jl J> 3yj : jll lijlj 

Jjwij Ift A fe Ajui \y£ «Uji; jj 
i(Jl9 0 I? P 1 j tLAJs 

ojb^ : ^Jb J*3 of 6 

lijb jJ lJLSo Jjju :J\J lijj; Ca Oj b 5^13 ^ 
IgJ jlAVJ .553 jlJuI jjjfc' 1^313 jj j : JIj 

^ ojlt 13 (j! Jjili :j\J AalSi 

jll! <0^ y£ ly dih Jjjy : jll 

&\ J) v'# " A* *>-^-i) 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Rasulullah ^ 
bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai 
para malaikat yang selalu berkeliling di jalan- 
jalan, dan mencari majelis zikir. Jika mereka 
mendapati suatu kaum yang berzikir kepada 
Allah mereka memanggil teman-temannya 


1109 



seraya berkata, 'Kemarilah terhadap apa 
yang kalian cari/ Lalu mereka pun datang 
seraya menaungi kaum tersebut dengan 
sayapnya sehingga memenuhi langit bumi. 
Maka Rabb mereka bertanya, padahal Dia 
lebih tahu dari mereka, 'Apa yang dikatakan 
oleh hamba-Ku?' Para malaikat menjawab, 
'Mereka menyucikan Engkau, memuji Engkau, 
mengagungkan Engkau.' Allah berfirman, 
'Apakah mereka pernah melihat-Ku? 1 Para 
malaikat menjawab, 'Tidak, demi Allah 
mereka belum pernah melihat-Mu.' Allah 
berfirman, 'Bagaimana sekiranya mereka 
melihat-Ku?' Para malaikat menjawab, 
'Sekiranya mereka dapat melihat-Mu pasti 
mereka akan lebih giat lagi dalam beribadah, 
lebih dalam mengagungkan dan memuji 
Engkau, dan lebih banyak lagi menyucikan 
Engkau.' 

Allah berfirman, 'Lalu apa yang mereka 
minta?' Para malaikat menjawab, 'Mereka 
meminta surga/ Allah berfirman, 'Apakah 
mereka pernah melihatnya?' Para malaikat 
menjawab, 'Belum, demi Allah mereka 
belum pernah melihatnya/ Allah berfirman, 
'Bagaimana sekiranya mereka telah 
melihatnya?' Para malaikat menjawab, 'Jika 
mereka melihatnya tentu mereka akan lebih 
berkeinginan lagi dan antusias serta sangat 
mengharap/ 

Allah berfirman, 'Lalu dari apakah mereka 
meminta perlindungan?' Para malaikat 
menjawab, 'Dari api neraka/ Allah berfirman, 
'Apakah mereka telah melihatnya?' Para 
malaikat menjawab, 'Belum, demi Allah wahai 
Rabb, mereka belum pernah melihatnya 
sama sekali/ Allah berfirman, 'Bagaimana 
jika seandainya mereka melihatnya?' Para 
malaikat menjawab, 'Tentu mereka akan lari 
dan lebih takut lagi.'" 

Beliau melanjutkan, "Allah berfirman, 
'Sesungguhnya Aku menjadikan kalian 
sebagai saksi bahwa Aku telah mengampuni 


mereka.'" Beliau melanjutkan, "Salah satu dari 
malaikat berkata, 'Sesungguhnya di antara 
mereka ada si fulan yang datang untuk suatu 
keperluan/ Allah berfirman, 'Mereka adalah 
suatu kaum yang majelis mereka tidak ada 
kesengsaraannya bagi temannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Keutamaan mengingat Allah sst (66)) 



: Kemarilah. 


: Para malaikat berkeliling di sekitar 
mereka. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan; 
maksudnya para malaikat merendahkan 
sayap di seputar orang-orang yang berzikir. 

: Maksudnya Allah lebih tahu dari 
malaikat tentang kondisi orang-orang yang 
berzikir. 

< ICjilAj uIjj : Mereka 

mengucapkan, “ SubMnall&h walldhu akbar 
walhamdulill&h." 

JIS,! : Mereka memuliakan dan 

mengagungkanmu. 

JiS S iiUiil (Li : Khabar disebut 
dalam bentuk makrifat untuk menunjukkan 
kesempurnaan, maksudnya mereka adalah 
kaum yang merasakan kebahagiaan secara 
sempurna. 

Dengan demikian, sabda jL+i A^. jLg Ji 5 S 
sebagai isti'naf untuk menjelaskan 
keharusan. Kata-kata ini menafikan 
kesengsaraan dari orang yang berteman 
dengan orang-orang yang berzikir. Andai 
disebut, "Karena mereka, teman mereka 
bahagia," tentu sangat baik. Namun penafian 
kesengsaraan yang secara tegas disebut, lebih 
sempurna dalam tercapainya maksud. Imam 
An-Nawawi menyampaikan, Al-Qadhi Iyadh 
rhu. menjelaskan, zikir ada dua macam; 
zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. 
Zikir dengan hati ada dua macam. Pertama; 
merenungkan keagungan, kemuliaan. 


1110 



kekuasaan, dan tanda-tanda kekuasaan Allah 
di langit dan bumi. Ini merupakan zikir paling 
mulia. Seperti disebutkan dalam hadits, 
"Sebaik-baik zikir adalah zikir lirih.” Inilah 
yang dimaksud zikir dengan hati bagian 
pertama. Kedua; hati teringat pada perintah 
dan larangan, lalu perintah dilaksanakan, 
larangan ditinggalkan, dan berhenti pada 
sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas. 
Adapun zikir dengan lisan semata, ini adalah 
jenis zikiryangpaling lemah, namun memiliki 
keutamaan besar, seperti disebutkan dalam 
sejumlah hadits. 


HADITS KE- 1723 

j&\ $ : jvi -wtr 

Q 4II fr 4JJl 

jliJl Ci \ Ifr jj i&ZS- 

JjS <_)U oo i— A* : j 

(aj >- Li-Jl (J UsT hj>j a~Lc- 

Anas m berkata, "Doa yang paling banyak 
dipanjatkan Nabi ^ adalah (yang artinya), 
'Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada 
kami kebaikan di dunia dan akhirat dan 
hindarkanlah kami dari siksa api neraka.'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Sabda 
Nabi jg; "Ya Rabb kami berilah kepada kami 
kebaikan di kehidupan dunia." (55)) 

Penjelasan 

tzs. UsT : Al-Hafizh Ibnu 

Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, syaikh 
Imaduddin Ibnu Katsir menjelaskan, 
kebaikan di dunia mencakup segala keinginan 
dunia, seperti kesehatan, rumah lapang, istri 
cantik, anak berbakti, rezeki lapang, ilmu 
bermanfaat, amal saleh, kendaraan nyaman, 


pujian baik, dan lainnya, karena semua ini 
tercakup dalam kebaikan di dunia. Sementara 
kebaikan akhirat yang paling tinggi adalah 
masuk surga dan segala kaitannya, seperti 
aman dari ketakutan terbesar di padang 
mahsyar, kemudahan dalam perhitungan 
amal, dan hal-hal akhirat lain, 
j&t Otift Uij : Al-Qasthalani menjelaskan, 
b termasuk kata yang fa' dan lam-fi’ilnya 
dibuang, karena asal kata ini adalah j: Jj 
CIS, . Fa'-nya dibuang karena wawu terletak 
di antara ya' dan kasrah pada bentuk fi’il 
mudhari-nya, sementara lam-nya dibuang 
karena fi'il amar sama seperti fi’il mudhari' 
yang di-jazm, dan jazm-nya fi’il mudhari' 
adalah dengan membuang huruf ‘illat, 
seperti itu juga dengan fi’il amar-nya. Kata U> 
mengikuti pola kata £?, aslinya . Karena 
fa'-nya dibuang, hamzah washal tidak 
diperlukan, sehingga dibuang. Dijaga dari 
neraka mengharuskan untuk mempermudah 
sebab-sebabnya di dunia, seperti menjauhi 
segala larangan dan menjauhi segala syubhat. 
Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan, atau 
ampunan saja. 


KEUTAMAAN TAHLIL, TASBIH, DAN 
DOA 

HADITS KE- 1724 

• jij * “W?l 

A H : j\3 & :JVl .jjuj &\ &> &\ 

jAj dLLJl 4i J <3j j£i H tJ&’j 4JJl 

5J ^ £ jjol 

Cw ^ J 44 Jwm> AjLo 4] iJjLC’ 

\jj>- 4] C U&j 4 jU 4JLC- 



HADITS KE- 1725 


\1a 


->S4 o\j ^Ji j ttiUi iijj 

liUi Ja£- £U- 


jj-aJj! <i«o >-»\j :,£UM *J>j <— >bS" oV :<j ^VtJI a»-^»-1) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda, "Barang siapa yang 
membaca (yang artinya), "Tidak ada llah 
yang berhak diibadahi selain Allah Yang 
Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik- 
Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji 
dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu" 
sebanyak seratus kali dalam sehari, maka 
baginya mendapatkan pahala seperti 
membebaskan sepuluh orang budak, 
ditetapkan baginya seratus kebaikan dan 
dijauhkan darinya seratus keburukan dan 
baginya ada perlindungan dari godaan setan 
pada hari itu hingga petang dan tidak ada 
orang yang lebih baik amalnya dari orang 
yang membaca doa ini kecuali seseorang 
yang dapat lebih banyak mengamalkan 
(membaca) zikir ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaari' (59), 
Bab: Sifat Iblis dan bala tentaranya (11)) 

Penjelasan 

jiz jl& y 3S : yaitu sama seperti pahala 
memerdekakan sepuluh budak. 

: Benteng. Imam An-Nawawi menyatakan, 
tekstual hadits menyebutkan bahwa pahala 
yang disebut ini didapatkan orang yang 
membaca tahlil dalam hadits ini sebanyak 
seratus kali dalam sehari, baik dibaca secara 
berturut- turut ataupun dibaca dalam beberapa 
kesempatan, atau sebagian dibaca pada pagi 
hari dan sebagian lainnya dibaca pada sore 
hari. Namun lebih baik dibaca secara berturut- 
turut di pagi hari agar menjadi pelindung bagi 
orang yang membaca sepanjang hari. 


(Jl# Ajj! Alil 

jlj cJa» <-Vy> ajU ^ a1)1 

coo 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Barang siapa 
mengucapkan (yang artinya), 'Mahasuci 
Allah dan segala pujian hanya untuk-Nya/ 
sehari seratus kali maka kesalahannya akan 
diampuni walaupun sebanyak buih di lautan." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Keutamaan bertasbih (64)) 

Penjelasan 

.jlSjj &\ 5^4" : Wawu untuk hal (petunjuk 
keadaan), artinya Maha Suci Allah seiring 
pujianku untuk-Nya karena taufik yang Ia 
berikan kepadaku untuk bertasbih. 

: Kesalahan-kesalahan antara ia dengan 
Allah. 


HADITS KE-1726 

'giM oji' -wn 

a)I 4<Jlc> AAlI 

jhj tJ UjM aJj «viAJuJl a) *a) (iJb Sl AAJI 

C?2 (3^' 0*^ 5^ jl't? Jp 

(jJljJI <->\£ A* : j gjjUtJl 


1112 



Abu Ayyub Al-Anshari m meriwayatkan 
dari Nabi ^jjj yang bersabda, "Barang siapa 
mengucapkan (yang artinya), 'Tidak ada ilah 
yang berhak diibadahi selain Allah, yang 
Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
kerajaan dan pujian serta pujian. Dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu/ sebanyak 
sepuluh kali maka seolah-olah ia telah 
membebaskan budak dari keturunan Ismail." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Keutamaan bertahlil (64)) 

HADITS KE-1727 

&l J-* j* «jjji -WfV 

‘JUJI jjp :J\3 tjjuj aJlp 

Jl ^ 

dJJl tp^hull 4JJ1 

J^ai <_jL :o\jC-aJl otT A* : j 

Abu Hurairah s» meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Ada dua kalimat yang 
ringan di lisan, berat di timbangan, dan 
disukai Ar-Rahman, yaitu (yang artinya), 
'Mahasuci Allah yang Maha Agung/ dan 
(yang artinya), 'Mahasuci Allah dan dengan 
memuji-Nya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Keutamaan bertasbih (64)) 

Penjelasan 

Al-Hafizh Ibnu Hajar menuturkan dalam Al- 
Fath; Ath-Thibi menjelaskan, ringan yang 
dimaksud adalah majaz untuk kemudahan. 
Nabi menyamakan mudahnya 

mengucapkan zikir ini di lisan seperti benda 
ringan yang dipikul seseorang, sehingga tidak 
terasa berat. Musyabbah disebut namun yang 
dimaksud adalah musyabbah bih. Adapun 
berat yang disebut dalam hadits ini sesuai 
hakikatnya karena segala amal perbuatan 


memiliki wujud dalam mizan, sementara 
ringan dan mudah adalah relatif. Hadits ini 
mendorong untuk senantiasa membaca zikir 
ini, karena seluruh taklif terasa berat bagi 
jiwa sementara zikir ini mudah, namun berat 
di mizan, seberat amalan-amalan yang berat 
bagi jiwa, sehingga zikir ini tidak sepatutnya 
dilalaikan. 


MERENDAHKAN SUARA SAAT 
BERZIKIR 

HADITS KE-1728 

t4JLft 4JJ\ (j; j*JH\ -WfA 

jJuj <ui£ &\ J-i 4&1 Jj-lj \2 : jvl 

4JJl 4JJI LJ jl 

4&1 Jjij jvil &\ \ aJI 'H jS\ &\ 

S Jp :jjl lij aJL& 4JJl ^9 

Uuami 5>jg |l4=di uilo S/j H 

J-*? 4Ul (Jj-j ajIS U )3 p£=uL»jbj iLjji 

:Jj3l Ulj (JUo^ 4jji 

:cii jJj 4JJ1 J uA Ij :J[ JUi 4jilb S/l Sj3 
i* :jV5 

ill-vi 4JL)l ^ scJli jjpS* ^5 

4AJU Sllsjl S/j S : JlS /j 

(j)»». i—>Vj T A : ^5)1x11 t—ilsS' "\l : j 4»p-t) 

Abu Musa AI-As/ari m berkata, "Ketika 
Rasulullah $5 berperang melawan (penduduk) 
Khaibar, -atau dia berkata- Ketika Rasulullah 
3 $g melihat orang-orang menuruni lembah 


1113 



sambil meninggikan suara dengan bertakbir: 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, laa ilaaha illallah 
(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak 
ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah), 
maka Rasulullah bersabda, 'Rendahkanlah, 
karena kalian tidak menyeru kepada Zat 
yang tuli dan Zat yang gaib. Sesungguhnya 
kalian menyeru Zat yang Maha Mendengar 
lagi Mahadekat dan Dia selalu bersama 
kalian/ 

Saat itu aku berada di belakang hewan 
tunggangan Rasulullah dan beliau 
mendengar apa yang aku ucapkan. Saat 
itu aku membaca, 'Laa haula wa laa 
quwwata illa billah (Tidak ada daya dan 
upaya melainkan dari Allah))' Maka beliau 
bersabda kepadaku, 'Wahai Abdullah 
bin Qais/ 'Kupenuhi panggilanmu wahai 
Rasulullah/ jawabku. Beliau melanjutkan, 
'Maukah aku tunjukkan kepadamu satu 
kalimat yang termasuk perbendaharaan 
surga?' 'Tentu wahai Rasulullah, demi bapak 
ibuku sebagai tebusan tuan/ jawabku lagi. 
Beliau bersabda, 'Laa haula wa laa quwwata 
illa billah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

Penjelasan 

i\i 'S- iPSli : Asyraful makan adalah bagian 

tertinggi suatu tempat, asyrafa ‘alaihi artinya 
melihat dari tempat tinggi. 

jp | : Tetaplah seperti kondisi 
kalian, jangan terburu-buru. Pendapat lain 
mengartikan; tahanlah atau kasihanilah, 
i %\ ^ & k£ u&f Sf : Imam An- 

Nawawi menyampaikan, ulama menjelaskan, 
kalimat ini disebut sebagai salah satu 
simpanan surga karena berisi penyerahan 
diri kepada Allah, pengakuan diri pada- 
Nya, tiada Pencipta selain-Nya, tiada yang 
menolak perintah-Nya, dan hamba sedikit 
pun tidak menguasai urusannya. Para ahli 


bahasa menjelaskan, adalah gerakan dan 
upaya, artinya tiada gerakan, kemampuan, 
dan upaya, tanpa kehendak Allah. Pendapat 
lain menyatakan; maknanya; tiada upaya 
untuk menangkal keburukan, dan tiada 
kekuatan untuk mendatangkan kebaikan 
selain Allah. Pendapat lain menyatakan; 
maknanya; tiada upaya untuk menghindari 
kemaksiatan selain dengan perlindungan- 
Nya, tiada kekuatan untuk menjalankan 
ketaatan selain dengan pertolongan-Nya. 
Penjelasan ini diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud 
<m. Semua penjelasan ini hampir sama. Para 
ahli bahasa menjelaskan, kalimat ini disebut 
hauqalah dan hawlaqah. Pendapat pertama 
dipastikan Al-Azhari dan jumhur. Pendapat 
kedua dipastikan Al-jauhari. 


HADITS KE- 1729 

££*Jl£> Aii I (^j JIS Ail 

cJli jtftf :jl : jvl jSUs 

Col jiAl Vj 

dul dlil ly* ojii» 

( f U_Ji jj ui -.$H\ v s j <*■>>) 

Abu Bakar Ash-Shiddiq ss s meriwayatkan, ia 
berkata kepada Rasulullah ^ "Ajarkanlah 
aku suatu doa yang bisa aku panjatkan saat 
shalat." Maka beliau pun bersabda, 'Bacalah 
doa (yang artinya), 'Ya Allah, sungguh 
aku telah menzalimi diriku sendiri dengan 
kezaliman yang banyak, sedangkan tidak 
ada yang dapat mengampuni dosa-dosa 
kecuali Engkau. Maka dari itu, ampunilah aku 
dengan suatu pengampunan dari sisi-Mu dan 


1114 ) 



rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Azan " (10)/ Bab: Doa 
sebelum salam (149)) 

Penjelasan 

'd, : Yaitu di akhir shalat setelah 

tasyahud akhir sebelum salam. 

(= s-iS : Aku telah menganiaya diriku dengan 

melakukan sesuatu yang mengharuskanku 
mendapat hukuman. 

: Ampunan besar yang tidak diketahui 
esensinya. 

■3^ Crt ■ Yang Kau berikan kepadaku bukan 
karena usahaku ataupun amalan lain. 

: Kedua sifat ini mengandung 
kesetaraan yang baik, karena Maha 
Pengampun selaras dengan kata-kata, 
“Ampunilah aku,” dan Maha Penyayang 
setara dengan kata-kata, "Rahmatilah aku.” 


HAD1TS KE-1730 

J=*> Gl 5' Ji 4)1 -wr* 

&1 jvl cili aii 

^jLfr 4jjl ^ 

UJJ? Ji :J\S 

Col «jjjjJl JiJu 
jL^I jjix)l Ool <1 

\jUj <Ull Jji i_jL ^ :ju3^sJI i_jbS” W : j <L»y>-t) 

(|^3J &\ 

Abdullah bin Amr m meriwayatkan bahwa 

Abu Bakar Ash-Shiddiq m berkata kepada 
Nabi M, "Ajarkanlah aku suatu doa yang 
bisa aku panjatkan saat shalat." Beliau 


pun berkata, "Bacalah doa (yang artinya), 
'Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi 
diriku sendiri dengan kezaliman yang 
banyak, sedangkan tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. 
Maka dari itu, ampunilah aku dari sisi-Mu 
dengan suatu pengampunan. Sesungguhnya 
Engkau Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tauhid ' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan bahwasanya Allah Maha 
Mendengar dan Maha Melihat" (9)) 

MOHON PERLINDUNGAN DARI 
BURUKNYA FITNAH DAN LAINNYA 

HADITS KE-1731 

5 ^ :citS \ 4 li- 4 ji &?j i&te -\vr\ 

4 : Sjij $ jdij *?*. iiii ^11 

ijf i2Ij 

tjliJl AiSd jaI) 1 olifrj < ij£3 

/>f <2^ ‘(J-41 j\£)l oljij 

££ (ib ijf'lj c jilil 

Jaufi \ £ji)l c~Ju Ul* bUajU 
oai-U Uj (Jjj JlC-Ijj 

ijJcJI <_j\j n «_>bT A* :J Aa^i-i) 

G^' 

Aisyah ® meriwayatkan bahwa Nabi biasa 
mengucapkan doa (yang artinya), 'Ya Allah, 
aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, 
kepikunan, kesalahan dan lilitan utang, dan 
dari fitnah kubur serta siksa kubur, dari fitnah 


1115 



neraka dan siksa neraka, dan dari buruknya 
fitnah kekayaan. Dan aku juga berlindung 
kepada-Mu dari buruknya fitnah kefakiran serta 
aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih 
Ad-Dajjal. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan- 
kesalahanku dengan air salju dan air embun, 
sucikanlah hatiku dari kotoran-kotoran 
sebagaimana Engkau menyucikan baju yang 
putih dari kotoran. Dan jauhkanlah antara diriku 
dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana 
Engkau jauhkan antara timur dan barat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Berlindung dari fitnah kefakiran (46)) 

— -Penjelasan 

jlSJl 3 : Pertanyaan para malaikat penjaga 
neraka yang disampaikan sebagai bentuk 
penghinaan. 

j : Pertanyaan Munkar dan Nakir 
disertai rasa takut 

yL : Seperti kesombongan dan 
kesewenang-wenangan, membanggakan 
kekayaan dan menggunakan harta dalam 
kemaksiatan. 

jiiJI £4 o* : Maksudnya kemiskinan yang 
menghinakan karena kemiskinan seperti 
inilah yang dikhawatirkan fitnahnya, seperti 
dengki terhadap orang kaya, merendahkan diri 
di hadapan orang kaya dengan sesuatu yang 
mengotori harga diri, merusak agama, marah 
dan berkeluh kesah, tidak menerima rezeki 
pembagian Allah dengan rela hati, dan hal-ha 
lain yang pelakunya tercela dan berdosa. 

: Disebut Masih karena salah satu 
matanya mamsuh (buta). Ini namanya fa’il 
bermakna mafuL Atau karena ia berkelana 
di bumi dalam beberapa hari. Berarti Masih 
mengikuti makna fa’il. 

: rintik-rintik hujan, seperti dijelaskan 
dalam Al-Kaw&kib, ketika orang 
menginginkan membersihkan sesuatu 
secara sempurna, umumnya menggunakan 


air panas, bukan air dingin. Al-Khaththabi 
menjelaskan, perumpamaan-perumpamaan 
seperti ini tidak dimaksudkan secara esensi, 
tapi yang dimaksud adalah penekanan 
dalam pembersihan dan menghilangkan 
kotoran. Sajlu dan es adalah jenis air, hanya 
saja keduanya sebatas untuk thaharah, 
tidak tersentuh tangan manusia, dan tidak 
dipergunakan untuk hal-hal tiada guna. Oleh 
karenanya, perumpamaan dengan salju dan 
es lebih kuat maksudnya. 

: yaitu sesuatu yang membuat 
seseorang berdosa, atau dosa itu sendiri. 
Keduanya diposisikan sebagai mashdar yang 
menggantikan isim. 

pyufi : hutang untuk keperluan yang tidak 
diperbolehkan, atau untuk hal yang 
diperbolehkan namun tidak mampu dibayar. 
Adapun menghutang untuk keperluan dan 
orang yang menghutang mampu membayar, 
hutang seperti ini tidak dimintakan 
perlindungan darinya. Yang pertama adalah 
hak Allah, sementara yang kedua hak sesama 
hamba. 


MOHON PERLINDUNGAN DARI 
KELEMAHAN, KEMALASAN, DAN 
LAINNYA 

HADITS KE- 1732 

:JlS (4JL& <UJl tiUU ^1 -Wft 

jJuy ‘uic- 4JJl 4JJl 5^ 

(tfs } \y &\ 3 k 

icsi j* <ib J1 uli& 

oUil} Gdl 

y iydl <->\j TK A* :j **y».l) 

(oUljUdl 


1116 



Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
biasa berdoa (yang artinya), 'Ya Allah aku 
berlindung kepada-Mu dari sikap lemah, 
malas, pengecut, dan kepikunan. Aku 
berlindung kepada-Mu dari siksa kubur 
dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
kehidupan dan kematian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Berlindung 
dari fitnah kehidupan dan kematian (38)) 

---Penjelasan 

yr3 \ : Tidak berdaya. 

: Malas, lemah, dan lamban dalam suatu 
hal. 

: Kelemahan hati. 

: Puncak masa tua. 

&d\ : Sesuatu yang menimpa seseorang 

semasa hidup dunia, seperti fitnah dunia, 
syahwat, kebodohan, dan lainnya, dan yang 
paling besar adalah -na'udzu billah- fitnah 
terkait amalan penutup saat mati, 
otdlj : Maksudnya fitnah kematian. Pendapat 
lain menyatakan; maksudnya adalah fitnah 
sebelum kematian. Fitnah ini disandarkan 
pada kematian karena dekat dengan 
kematian, dan fitnah kehidupan ada lebih 
dulu sebelum fitnah kematian. dan ouJ 
adalah mashdar yang di-jar-kan oleh idhafah, 
mengikuti pola kata mafal. Keduanya bisa 
untuk zaman, tempat, dan mashdar. 


MOHON PERLINDUNGAN DARI 
BURUKNYA TAKDIR, 
KESENGSARAAN, DAN LAINNYA 

HAD1TS KE-1733 

iujl j-i 4S1I $ ojjy. - wrr 

ttliLiJI tja- L trij 

AjUJIIj tpLoJiJl pj— jj 


•^4- T - t— >L t A A* 

w 

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah 
selalu meminta perlindungan dari cobaan 
yang membuat payah, kesengsaraan yang 
menyebabkan derita, takdir yang buruk, dan 
cacian musuh. 

(HR. Bukhari, Kitab :"Doa" (80), Bab: Berlindung 
dari kesusahan yang menyengsarakan (28)) 

Penjelasan 

-h*. : Kondisi yang menimpa seseorang 
sebagai ujian dan terasa berat baginya, 
dimana ia mengharapkan mati saat itu dan 
lebih menginginkan mati dari pada mendapat 
ujian seperti itu. Diriwayatkan dari Ibnu 
Umar m, jahdul bala adalah minim harta 
dan banyaknya tanggungan keluarga. 
jtaJjt jjjs ; Darak artinya sampai pada sesuatu, 
syaqa' artinya binasa. Kata ini juga disebut 
untuk sebab yang memicu pada kebinasaan. 

I : Sesuatu yang memberatkan dan 
menjatuhkan seseorang dalam hal yang tidak 
disuka. Kata iji Jl beralih pada sesuatu yang 
diputuskan oleh takdir, bukan pada takdir. 


HAD1TS KE-1734 

jvl :J15 f $\ -wrt 

\J 9 jZS «lila syhA Cwil lil fr 4Jd\ ^s> 

S X t f Jp \ jaJ O^LaU 
j* l dJl 

cJuT elil aU UJi S j S 


1117 



'ja Jp coil <&&} & cJ> 

4All ^ IfSiSjl <(Jl# Aj |J&£ U 

tiLb^raj cuil jLjJJl cJJj di «jjuy 
C-J— «Jji jJl (illoj 'i :Jli <iU ^JJ :cJl 5 cJjjl 

Jc oL ^ J«h» 1 _»L Y® :tjja_j)l i_jUS" l : j tSjUvJI *j»-^>-1) 

Al-Bara' bin Azib m berkata, Nabi ^ 
bersabda, "Jika kamu mendatangi tempat 
tidurmu maka wudhulah seperti wudhu 
untuk shalat, lalu berbaringlah pada sisi 
kanan badanmu dan ucapkanlah doa (yang 
artinya), 'Ya Allah, aku pasrahkan wajahku 
kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada- 
Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu 
dengan perasaan senang dan takut kepada- 
Mu. Tidak ada tempat berlindung dan 
menyelamatkan diri dari siksa-Mu melainkan 
kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman kepada 
kitab-Mu yang Engkau turunkan dan kepada 
Nabi-Mu yang Engkau utus/ Dika kamu 
meninggal pada malam itu maka kamu 
dalam keadaan fitrah dan jadikanlah doa ini 
sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan." 
Al-Bara' bin Azib berkata, "Maka aku ulang- 
ulang doa tersebut di hadapan Nabi 
hingga sampai pada kalimat (yang artinya), 
'Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu 
yang Engkau turunkan/ aku ucapkan, 'wa 
rasuulika (dan rasul-Mu))' Beliau bersabda, 
'Dangan, tetapi wannabiyyikalladzii arsalta 
(dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus))'" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Keutamaan orang yang tidur dalam keadaan 
punya wudhu (75)) 

Penjelasan 

lili» JaZ iS) : Ketika kau hendak mendatangi 

tempat tidur. 


<2tJ) ygi-j c/J/i : Aslamtu artinya aku berserah 
diri. 

jbfj : Diriku, yaitu aku berserah diri 
kepada-Mu, karena aku tiada kuasa untuk 
mendatangkan manfaat ataupun menangkal 
bahaya.Urusanjiwasepenuhnyaakuserahkan 
kepada-Mu, Engkau memperlakukannya 
seperti yang Engkau kehendaki, aku berserah 
diri pada apa yang Engkau lakukan, tidak ada 
celaan bagi-Mu dalam hal ini. Atau wajah 
di sini maksudnya niat dan amal saleh. 
Oleh karenanya, disebutkan dalam sebuah 
riwayat, “Aku serahkan jiwaku kepada-Mu 
dan aku hadapkan wajahku kepada-Mu.” 
Riwayat ini menyatukan jiwa dan wajah. 
Artinya, keduanya berbeda. 
tiUJj : Aku serahkan urusanku 

kepada-Mu. 

olilj : Aku berserah diri kepada-Mu 
dan aku bersandar kepada-Mu dalam segala 
urusanku, seperti orang menyandarkan 
punggung pada sesuatu. 

<id) LLj : Yaitu karena mengharap 
pahala-Mu dan takut murka serta siksa-Mu. 
Ibnu Jauzi menjelaskan, kata & tidak disebut 
bersamaan dengan kata I dan kata J) 
digunakan dengan kata ini namanya 
cukup menyebut salah satunya saja, seperti 
kata pujangga; mereka memasang alis dan 
mata, sementara mata tidak bisa dipasang. 
Karena keduanya disatukan dalam satu 
rangkaian kata, salah satunya diartikan pada 
yang lain secara kata. 

'i) tii V 5 (fb H : Ub aslinya dengan 
hamzah, sementara tanpa menggunakan 

hamzah. Namun karena keduanya disatukan 
dalam satu rangkaian kata, boleh diberi 
hamzah untuk persamaan dan hamzah pada 
keduanya dibuang, dan yang berhamzah 
diberi hamzah, yang tidak berhamzah tidak 
diberi hamzah. Demikian tiga pendapat 
terkait kata Ub dan . Atau boleh ditanwin 



dengan dipendekkan, sehingga ada lima 
pendapat. Al-Karmani menyatakan, kedua 
kata ini berbeda pada kata dL. jika keduanya 
mashdar, namun jika keduanya zharaf, 
keduanya tidak berbeda. 
cJjif tsoJl k13S\ : kemungkinan yang 

dimaksud Al-Qur’an, atau yang dimaksud 
isim jenis, sehingga mencakup seluruh kitab 
yang diturunkan. 

sekaji jc : yaitu di atas agama yang lurus, 
agama Ibrahim karena ia masuk Islam dan 
berserah diri. Allah m berfirman tentang 
Ibrahim, “(Ingatlah) ketika ia datang kepada 
Tuhannya dengan hati yang suci" (Ash- 
Shaffat: 84) Dan firman-Nya tentang Ibrahim, 
“Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta 
alam.” (Al-Baqarah: 131) 


HADITS KE-1735 

4&1 j-c* jlS :JV5 ijjk *J\ vila»- -Wro 

aJlc- ial > U (jjjJ S/ 45U 0^1)1 

C-Jubj oj tdL-)b :Jji> 
CsSllwoi 5i 
Jai.^ Uj 

Abu Hurairah s® meriwayatkan, Nabi 
sg bersabda, "Apabila seseorang dari 
kalian hendak tidur maka hendaklah ia 
membersihkan tejmpat tidurnya dengan kain 
sarungnya, karena ia tidak tahu apa yang 
terdapat di atas kasurnya. Lalu mengucapkan 
doa (yang artinya), 'Dengan nama-Mu Wahai 
Rabbku, aku baringkan punggungku dan 
atas nama-Mu aku mengangkatnya. Dan 


jika Engkau menahan diriku maka rahmatilah 
aku, dan jika Engkau melepaskannya maka 
jagalah sebagaimana Engkau menjaga 
hamba-Mu yang saleh.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus (13)) 

Penjelasan 

*)Tj\ : Dakhilah adalah ujung kain 

yang berdekatan dengan tubuh. Malik 
menjelaskan, dakhilatul izar adalah kain 
yang berdekatan dengan tubuh. Pemilik 
An-Nihdyah menjelaskan, adanya Nabi jg 
memerintahkan mengibaskan kasur dengan 
bagian dalam sarung dan bukan bagian 
luar, karena orang yang mengenakan sarung 
memegang dua ujung sarung dengan tangan 
kanan dan kiri, lalu melekatkan bagian kiri 
yang merupakan ujung sarung bagian dalam 
yang berdekatan dengan tubuh, kemudian 
melekatkan bagian kanannya. Selanjutnya 
ketika ia terburu-buru karena sesuatu atau 
khawatir sarungnya jatuh, ia memegangi 
kain dengan tangan kiri dan melindungi 
diri dengan tangan kanan. Saat beranjak ke 
tempat tidur dan melepas sarung, bagian luar 
sarung ia lepas dengan tangan kanan dan 
bagian dalamnya tetap terikat, dan bagian 
inilah yang digunakan untuk mengibas kasur, 
jlle iili- U : Apa yang terjadi di kasur tersebut 
setelah ia tinggalkan. 

0) : Memegang nyawa adalah 
kiasan untuk kematian, karena rahmat atau 
ampunan cocok untuk kiasan ini. 
lilLta-lf ISShjl ol3 : Pelepasan nyawa adalah 
kiasan untuk keberlangsungan hidup, karena 
penjagaan nyawa sesuai dengan kiasan ini. 
osi-UJl Uj : Ath-Thaibi menjelaskan, ba' 
di sini sama seperti ba' pada kalimat; 

(aku menulis dengan pena), U di sini 
adalah L. mubham seperti dijelaskan oleh 
petunjuk shillah-nya. 



MEMOHON PERLINDUNGAN 
DARI SEGALA PERBUATAN BURUK 

HADITS KE-1736 

Al 5' (jil Co-»i- “Wn 

i>i : jp; 5^ *3 p 

i Jl*3 «dlt Jy <— *U V :ju»^s)I ohS* :£ iJIjUjOI a^-^1) 

Ibnu Abbas ae meriwayatkan bahwa Nabi 
$| pernah memanjatkan doa (yang artinya), 
'Saya berlindung dengan kekuasaan Allah 
yang tiada sesembahan yang berhak 
disembah selain Dia, yang tidak pernah mati 
sedangkan jin dan manusia akan mati/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan Dia adalah yang Maha 
Perkasa dan Maha Bijaksana" (7)) 

HADITS KE-1737 

Al *£\ t iJai- -wrv 

‘jA£-\ £>J :$lc a]| \j^3 jL Ju $ Ail *j 'jSij aJLo- 
Col Uj aS' «^il & JJW5 si 

j^i fjitf j* aj fiil 

U J^ik\ tSAift 

col cuifrl Uj Uj O^l Uj cJ#a$ 

JT Jc- co 1} <>pl co 13 ij»juu3! 

«tUl ^Jl J_ji i_»U !• i— >bS* A' : j 

(Oji-t l»j C~*ji U |j jAfrl jJuy aJl£. 

Abu Musa s» meriwayatkan dari ayahnya dari 
Nabi ^ bahwa beliau biasa berdoa dengan 
doa sebagai berikut (yang artinya), "Ya 


Allah, ampunilah kesalahan, kebodohan, dan 
perbuatanku yang terlalu berlebihan dalam 
urusanku, serta ampunilah kesalahanku yang 
Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya 
Allah, ampunilah kesalahanku, kemalasanku, 
kesengajaanku, kebodohanku, gelak tawaku 
yang semua itu ada pada diriku. Ya Allah, 
ampunilah aku atas dosa yang telah lalu dan 
akan datang, dosa yang aku samarkan dan 
aku tampakkan dan dosa yang Engkau lebih 
mengetahuinya daripada aku. Engkaulah 
yang mengajukan dan Engkaulah yang 
mengakhirkan, serta Engkau Mahakuasa 
atas segala sesuatu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Sabda 
Nabi "Ya Allah ampunilah aku baik yang 
telah aku baik yang telah lalu atau yang akan 
datang" (60)) 

Penjelasan 

jLki : Khati'ah adalah dosa, boleh disebut 
tanpa hamzah; 

fcki. : Bodoh adalah kebalikan tahu, 
gyif & • isra f adalah melampaui batas 

dalam segala sesuatu. 

: Khathaya adalah bentuk 
jamak khathi'ah, kata ‘amd (sengaja) 
dihubungkan pada kata tersebut, ini 
namanya menghubungkan kata khusus pada 
kata umum, karena kesalahan lebih umum 
dari ketidaksengajaan ataupun kesengajaan. 
Atau menghubungkan salah satu dari kedua 
'amil pada yang lain. 

iSjjc «IUS j> : Semua itu ada padaku, atau 
mungkin ada dalam diriku, 
f Siiil <sJ : Mendahulukan siapa yang Ia 
kehendaki di antara makhluk-Nya kepada 
rahmat dan taufik-Nya. 

«s4» : Mengakhirkan siapa yang Ia 
kehendaki dari rahmat dan taufik-Nya karena 
kehinaannya. 


1120 



HADITS KE- 1738 

jj-*J 5' O&j sjjy» (14^- -wrA 

iJ} :Jjjib $ ‘|Ju aJl& 4jjl 4JJl 

C-itj OJL^V j£l eJL>j 4JJI 

OJUU £(^ 

(^J JJii-l ijj£ Sr 1 ^ *Vt :£ A^i-t) 


Abu Hurairah s® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ mengucapkan doa (yang 
artinya), "Tidak ada ilah yang berhak 
diibadahi selain Allah, Yang memenangkan 
tentara-Nya, menolong hamba-Nya. Dia 
sendiri yang akan mengalahkan pasukan 
sekutu dan tidak ada sesuatu pun sesudah 
Dia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangaif (64), Bab: 
Perang khandag (29)) 


MEMBACA TASBIH PADA AWAL 
SIANG DAN KETIKA HENDAK TIDUR 

HADITS KE- 1739 

cili ( Lb\l 5' ‘3f ^4^ - wn 

jJuj 4jji ^9 \^\\ JiiiU 

isr* 

i*S\c, tjjuj #n j-i Uli 

<ulfc 4jjl 

: jlil Cwiai UjJ-l jij tliJl 

<\ILj jJLai L£=u&a Jp 
tjjUiJUu ll* U^Jlfrl Sh : jllj i£jJU0 Jp 

1^=>J U5ot>Uk* UjJl 6-I lil 
J 43 jijS'ij iSStf 



Penjelasan 

Yj^'Ja ij : Yaitu Nabi $H. 

4»|5i$il iSSpj : Yaitu kabilah orang-orang kafir 
yang bersekutu melawan kaum muslimin, 
yang datang dari Makkah dan lainnya ke 
Madinah dalam perang Khandaq. 

IjJ-j : Yaitu tanpa memerangi manusia, tapi 
mengirim angin kencang dan bala tentara 
yang tidak mereka lihat. 

!i« : Segala sesuatunya seperti tidak ada. 

Atau yang dimaksud adalah segala sesuatu 
lenyap sementara Ia tetap ada selamanya. Ia 
ada setelah semuanya lenyap, sehingga tidak 
ada sesuatupun setelah-Nya, seperti disebut 
dalam firman-Nya, " Tiap-tiap sesuatu pasti 
binasa, kecuali Allah." (Al-Qashash: 88) 


<jjl l ^o (Jjjl v-iUual JjUai V gjjbkJl A»^»-l) 

( li 5^ r i!l i_JU> tji jjc- i_A, ^ :( JU , 

Ali m meriwayatkan bahwa Fathimah 
mengeluhkan apa yang dirasakannya dari 
kepenatan bekerja. Tak lama kemudian Nabi 
j££ memperoleh ghanimah berupa tawanan, 
maka Fathimah mencari beliau namun dia 
tidak mendapatkannya. Namun, ia bertemu 
Aisyah dan ia ceritakan kepentingannya. 
Ketika Nabi $3 datang, Aisyah mengabarkan 
kedatangan Fathimah. Maka Nabi 
mendatangi kami, sedangkan kami telah 
menempati tempat tidur kami. Maka aku 
beranjak untuk bangun tapi beliau berkata, 
"Tetaplah di tempat kalian." Lalu beliau 
duduk di antara kami hingga aku rasakan 
pada dadaku kaki beliau yang dingin lalu 
beliau bersabda, "Maukah kalian berdua aku 
ajarkan perkara yang lebih baik dari yang 
kalian minta? Jika kalian telah berada di 


1121 



tempat tidur kalian, bacalah takbir 30 empat 
kali, tasbih 30 tiga kali, dan tahmid 30 tiga 
kali. Itu semua lebih baik bagi kalian berdua 
daripada seorang pembantu." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Para 
Sahabat Nabi jg' (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Ali bin Abi Thalib al Ourasyi (9)) 

— Penjelasan 

U-jli j* JJi U : Bekas-bekas di tangan karena 
seringnya menggunakan alat penggiling, 
oi&li : Fathimah kemudian menemui Nabi 
$$§ untuk meminta seorang pelayan. 

jp : Tetaplah kalian berdua berada di 
tempat. 

: Dengan membuat nun untuk 

meringankan. 

: Dengan membuat nun untuk 

meringankan. 

\x£j : Dengan membuat nun untuk 

meringankan. Al-Qasthalani menuturkan, 
Ibnu Taimiyah menjelaskan, hadits ini 

menunjukkan bahwa siapa yang rutin 
membaca zikir ini saat hendak tidur, ia tidak 
akan tertimpa kelelahan, karena Fathimah 
mengeluhkan kelelahan pada Nabi jgg, 
lalu Nabi jg mengalihkan Fathimah untuk 
membaca zikir ini. 

pjU- j; U : Iyadh menjelaskan, makna 
baik adalah amalan akhirat lebih baik dari 
amalan dunia. 


ANJURAN BERDOA SAAT 
MENDENGAR AYAM BERKOKOK 

HADITS KE-1740 

<31 — Wl* 

jLlifcJrt bl : jll (jju aJlc- 4JJ1 ^9 


I $Ju» Ci\j IjlLuli (Z£suj}\ 

UUali <5 \j AjU «jULjlII 

jJlJLI JL. j £~ t-A, W <*^5-i) 

(JLi-1 u ixP l 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "3ika kalian mendengar 
suara kokok ayam mohonlah kepada Allah 
karunia-Nya, karena saat itu ayam itu sedang 
melihat malaikat dan bila kalian mendengar 
ringkik suara keledai mohonlah perlindungan 
kepada Allah karena saat itu keledai itu 
sedang melihat setan." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang muslim 
adalah kambing yang digembala di lereng- 
lereng gunung (15)) 

Penjelasan 

il=u31t : Jamak &j, juga dijamakkan dengan 
bentuk Jl&t untuk menunjukkan makna 
sedikit, dan & ii=4i untuk menunjukkan 
makna banyak. Di antara keistimewaan luar 
biasa ayam jantan adalah mengetahui waktu- 
waktu malam. Ayam jantan selalu berkokok 
setiap bagian-bagian waktu malam berlalu, 
hampir tidak membiarkan satu pun di 
antara bagian-bagian tersebut berlalu tanpa 
kokokan, baik pada malam yang durasinya 
panjang maupun pendek. Kokokan ayam 
jantan mengiringi waktu sebelum dan setelah 
fajar. 

jUi-l : Jamaknya jJ-danp ^- , yaitu keledai. 
oUsllll : Dari kejahatan, keburukan, dan 
waswas setan. 


1122 



DOA KETIKA DALAM KESULITAN 

HADITS KE-1741 

j** m ^ts> (jil -Wl\ 

«Al aSI ^ JUfr iil 

(s^St ij Sii s&j S jyii fj«3i 

Vjj 4»jj «Oljllll £j <4&l Sll £Jj S/ 

fi/j'oiP' 

-Ufi. oU tv :OljfrjJl ijbS' A* :j g;jUJI <k»-^i-t) 

(v,*» 

Ibnu Abbas «s meriwayatkan, Ketika Nabi 
$5 dalam kesulitan, beliau berdoa (yang 
artinya), "Tiada llah selain Allah Yang Maha 
Agung dan Maha Penyantun. Tiada ilah 
selain Allah, Rabb Arasy yang agung. Tiada 
ilah selain Allah, Rabb langit dan bumi serta 
Rabb Arasy yang mulia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Berdoa 
dalam keadaan susah dan sempit (27)) 

Penjelasan 

: Maha Agung dimana tidak ada 
sesuatupun yang lebih agung dari-Nya, atau 
mencapai tingkatan keagungan puncak 
mutlak secara mutlak tanpa terbayangkan 
akal dan esensinya tidak bisa diliputi 
pandangan. 

jyil : Zat yang mengakhirkan hukuman 
meski kuasa untuk menimpakan hukuman 
seketika itu juga, atau Zat yang tidak tersulut 
amarah untuk segera menimpakan hukuman 
dan segera membalas. 

<Lj ; Arasy disifati mulia karena 
rahmat turun dari sana, atau karena kaitan 
Arasy dengan Zat Maha Mulia di antara semua 
yang mulia. Al-Qasthalani menjelaskan, 
pujian ini diawali dengan menyebut Rabb 
agar selaras dengan tujuan menghilangkan 


musibah, karena menghilangkan musibah 
adalah tuntutan perawatan. Rabb Ta'ala 
disifati agung dan santun, kedua sifat ini 
mengharuskan kesempurnaan kuasa, 
rahmat, kebaikan, dan ampunan. Rabb 
disifati dengan kesempurnaan rububiyah 
menyeluruh untuk alam atas dan bawah, 
juga Arasy yang merupakan atap bagi 
seluruh makhluk sekaligus makhluk paling 
besar. Kesantunan Allah mengharuskan 
kesempurnaan rahmat dan kebaikan- 
Nya untuk seluruh makhluk. Pengetahuan 
hati tentang hal itu mengharuskan 
untuk mencintai, mengagungkan, dan 
mengesakan-Nya, sehingga didapatkan 
kebahagiaan, kenikmatan, dan kesenangan 
yang melenyapkan derita musibah, duka, 
dan kesedihan. Ketika sempitnya musibah 
Anda perbandingkan pada luasnya sifat- 
sifat yang terkandung di dalam hadits ini, 
Anda perbandingan ini sangat tepat untuk 
melenyapkan kesulitan, mengeluarkan hati 
dari sempitnya musibah menuju luasnya 
kebahagiaan dan kesenangan. Semua ini 
hanya berlaku bagi siapa yang sinar-sinar 
seluruh sifat-sifat ini bersinar terang di 
dalam dirinya, dan hatinya bersentuhan 
dengan hakikat-hakikatnya. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, hadits agung ini perlu 
diperhatikan dan sering-sering dibaca ketika 
tertimpa musibah dan hal-hal besar. Ath- 
Thabari menuturkan, salaf biasa membaca 
doa ini, dan mereka menyebutnya sebagai 
doa saat tertimpa musibah. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath; Ibnu 
Baththal mengatakan, "Abu Bakar Ar-Razi 
bercerita kepadaku, ia berkata, ‘Suatu ketika 
aku berada di Ashbahan di rumah Abu 
Nu’aim untuk menulis hadits. Di sana ada 
seorang syaikh namanya Abu Bakar bin Ali, ia 
merupakan sumber fatwa. Ia lantas difitnah 
di hadapan seorang sultan hingga akhirnya 
dipenjara. Aku kemudian bermimpi bertemu 
Nabi jH, sementara Jibril berada di sebelah 


1123 



kanan beliau tengah membaca tasbih tanpa 
lelah. Nabi |g£ kemudian berkata kepadaku, 
‘Katakan kepada Abu Bakar bin Ali agar 
membaca doa musibah yang ada dalam 
Shahih Al-Bukhari agar Allah memberikan 
jalan keluar baginya.' Pada pagi harinya aku 
sampaikan mimpi itu kepada syaikh Abu 
Bakar, ia lantas membaca doa ini. Tidak lama 
setelah itu, ia dibebaskan dari penjara'.” 


DOA DIKABULKAN SELAMA ORANG 
YANG BERDOA TIDAK TERBURU- 
BURU 

HADITS KE-1742 

5' iSjy> $ IojS- -\YW 

jfiS :jvl fLj g* 

|»Jl3 

Abu Hurairah s® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 5*g bersabda, "Doa kalian akan 
dikabulkan selagi kalian tidak terburu-buru 
dengan mengatakan, 'Aku telah berdoa, tapi 
tidak kunjung dikabulkan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Doa 
hamba akan dikabulkan manakala tidak 
tegesa-gesa (22)) 

Penjelasan 

: Dari kata istijabah, artinya jawaban 
atas doa. Pujangga mengatakan: 

Namun ia tidak diperkenankan di sisi yang 
mengabulkan permintaan 

£i„ : Maksudnya doa masing-masing 
di antara kalian dikabulkan, karena kata 
tunggal yang di-mudhaf-kan menunjukkan 


makna umum menurut pendapat paling 
shahih. Al-Qasthalani menuturkan, Al- 
Muzhiri menyatakan, “Siapa jemu berdoa, 
doanya tidak dikabulkan karena doa adalah 
ibadah, entah dikabulkan ataupun tidak.” 
Untuk itu, tidak sepatutnya bagi orang 
mukmin jemu beribadah. Terkait doa tidak 
kunjung dikabulkan, mungkin karena belum 
tiba waktunya, karena segala sesuatu ada 
waktunya, atau doanya tidak dikabulkan di 
dunia agar penggantinya diberikan di akhirat, 
atau mungkin penerimaan ditunda agar si 
hamba memohon dengan mendesak, karena 
Allah menyukai doa yang dipanjatkan dengan 
mendesak, di samping berdoa kepada Allah 
mengandung ketundukan, penyerahan diri, 
dan memperlihatkan kemiskinan. Siapa yang 
sering mengetuk pintu, pintu hampir dibuka 
untuknya. Siapa memperbanyak doa, doanya 
hampir dikabulkan. 


MAYORITAS PENDUDUK SURGA 
ADALAH ORANG-ORANG FAKIR DAN 
MAYORITAS PENDUDUK NERAKA 
ADALAH WANITA 

HADITS KE-1743 

aIIc- 4JL)\ J-o -£i)l uLtlll “WIY 

ub jjp :J13 **Lj 

Jp ^ ' ja \ jJ «jliil 5' 

lila «jliJl oG 

Usamah bin Zaid m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Aku berdiri di ambang 
pintu surga maka aku pun menyaksikan bahwa 


1124 



kebanyakan yang memasukinya adalah 
orang-orang miskin, sedangkan orang-orang 
yang memiliki kekayaaan tertahan. Selain 
penduduk neraka telah diperintahkan untuk 
dimasukkan dalam neraka. Aku berdiri di 
ambang neraka, dan ternyata kebanyakan 
penghuninya adalah para wanita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menjaga dari kesialan wanita (1 7)) 

- Penjelasan 

iil : Maksudnya adalah para pemilik unta, 
kekayaan, dan wibawa di dunia. Pendapat 
lain menyatakan, maksudnya adalah para 
penguasa. 

: Mereka tertahan di pintu surga untuk 
perhitungan amal. 

JSi\ jl ,L£ ji < .jffli $ j±. : Maknanya; 

siapa yang layak masuk neraka di antara 

orang-orang sesat karena kekafiran atau 

kemaksiatan-kemaksiatannya. 

iliill IjiSo ^ iSl» : t$j di sini untuk juja'iyah 

(tiba-tiba dan tanpa diduga), $£3 

mubtada', khabarnya iUlll . 


HAD1TS KE-1744 

& ^ cf’ m ^4^ -mi 

gUiJl .jU-jll jp 

J* J* ^ vV 'V tv cSjUJl 1) 

OLII 

Usamah bin Zaid m meriwayatkan 
bahwa Nabi bersabda, "Tidaklah aku 
meninggalkan suatu fitnah setelahku yang 
lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi 
fitnah wanita." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menjaga dari kesialan wanita (1 7)) 

Penjelasan - 

(liiil jfc j U : Karena 

fimah yang ditimbulkan wanita lebih berat 
dari fimah lain, seperti diperkuat firman Allah 
m, “Dijadikan indah pada (pandangan) 
manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu; wanita-wanita." (Ali ‘Imr&n: 
14). Allah menyebut benda-benda ini sebagai 
syahwat. Pada mulanya, syahwat disebutkan 
secara tidak jelas, setelah itu dijelaskan 
dengan benda-benda yang tertera dalam 
ayat ini. Dengan demikian diketahui bahwa 
benda-benda yang disebut dalam ayat ini 
adalah inti syahwat. Seakan dikatakan, 
kecintaan terhadap syahwat yaitu wanita, 
dijadikan indah dalam pandangan mata. 
Sebagian dari wanita disebut syahwat mumi. 
Seakan dikatakan bahwa benda-benda ini 
diciptakan untuk syahwat dan kenikmatan, 
bukan yang lain. Konteks ini menunjukkan 
celaan, dan kata syahwat untuk orang-orang 
yang telah mencapai tingkatan makrifat 
dianggap sebagai sesuatu yang hina, dan 
menikmati syahwat adalah bagian untuk 
hewan. Wanita disebut lebih dulu sebelum 
yang lain sebagai isyarat bahwa mereka inilah 
asal usul syahwat Adanya fitnah karena 
wanita paling berat, karena lelaki mencintai 
anak demi wanita, khususnya bagi anak yang 
berpisah dengan ibunya karena perceraian 
atau kematian. Mujahid menyatakan terkait 
firman Allah t® i , " Hai orang-orang mukmin, 
sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan 
anak-anakmu ada yang menjadi musuh 
bagimu (At-TaghSbun: 14). Sebagian di 
antara mereka mendorong seorang suami 
memutuskan ikatan kekeluargaan atau 
durhaka kepada Rabb, sehingga karena 
kecintaan terhadap istri atau anak, ia 
menuruti kemauan mereka. Orang bijak 
mengatakan, "Seluruh wanita buruk, dan 


1125 



yang paling buruk terkait wanita adalah 
tidak pernah merasa cukup dengan mereka.” 
Meski wanita kurang akal dan agama, mereka 
mampu mendorong lelaki untuk melakukan 
sesuatu yang menunjukkan kurangnya akal 
dan agama, seperti sibuk dengan urusan 
dunia dan mendorong si suami mati-matian 
mencari dunia. Inilah kerusakan paling berat. 
Demikian penuturan Al-Qasthalani. 


KISAH TIGA ORANG YANG 
TERKURUNG DALAM GUA 

HADITS KE-174S 

«Uilfr £ul (c&j 'jJs. dJu> -Wto 
:Jl3 <f L *j a J ls Ajjl ^40 
j) jd ^ djJLlj 

•jajui JU» : Jll YJkSo cJajg-l 1 

JUi .J^iaSb <0J| i^Col 

c JSo 0^12» ci 5^ 

£^»>1 

<4 i» ; « flM ijf 1 ** 1 ^ 

(jLojU Ub \il3 CJ ^ J t4 ,L J 

J-ijC' jjjA A ji « «nllj tU^Jagjl jl 

Jd- U^jISj dU 3 jjS pl Q>-j 

plijjl dUi cJui J! jaLu jl jljl)! 

d :J\3 pU- 1JI «4^3 ufr ^3ll 

,jl jlLu cuS" jl -j>i\ jllj |L^ld 

U jLAlf* *^fr obj ^5 i\y\ C*>-\ 

bfeksu (Jd- «\^JU dUi Jdj Sl :dJUl £blill 


O JkJLS Uli j ^3** Ifej Cvfe wi j Ajd 

jvbU Jitu S/J «ifol jSl :cdd jo 
cJbii (j I jllij cJS' jll tddii Ajjt 
: j\j A^i llc. jrjill tdl^>j *IjlXjI dbi 
j &3 5} JlSj j$ill fild 

at .U c. U tSji IjA^I o^>b—l ^1 

iicjji ‘i3Ja)I dbi (Jl ojua 3 li-G jl db 

b : JLai ipL> |U> l ^ i C» \j^ dJLa COjbi! 

jiill dUj (Jl Jiiul cJdi ^^ktl ajjI Jud 
rdJLii :j\! (J :JUs dU l^jld 

fJbu duS^ jl ^ 1)1 dU tdb {534X^1 U 
ujLtfCi dd db^j JUijI dbi cJdi (jl 

f4^ 

UJjti» 'M v'# ^ v^ ^->0 

(i^> <*M ji" *ji*J 

Ibnu Umar m meriwayatkan dari Nabi ^ 
yang bersabda, "Ada tiga orang yang sedang 
berjalan kemudian turun hujan lalu ketiganya 
masuk ke dalam gua di sebuah gunung. 
Namun, kemudian gua tersebut tertutup oleh 
batu. Kemudian di antara mereka berkata 
kepada yang lainnya, 'Mintalah kepada 
Allah dengan perantara (wasilah) amal 
paling utama yang pernah kalian lakukan/ 
Orang pertama pun berkata, 'Ya Allah, aku 
memiliki dua orang tua yang sudah renta. 
Suatu hari aku keluar menggembala untuk 
mendapatkan susu kemudian aku datang 
membawa susu, lalu aku berikan kepada 
kedua orang tuaku, lalu keduanya meminum 
baru kemudian aku berikan minum untuk 
bayiku, keluarga, dan istriku. Pada suatu 
malam, aku mencari susu. Setelah aku 


1126 



kembali dan aku datangi mereka ternyata 
keduanya sudah tertidur. Aku enggan untuk 
membangunkan keduanya untuk meminum 
susu sedangkan anakku menangis di 
bawah kakiku karena kelaparan. Begitulah 
kebiasaanku dan kebiasaan kedua orang 
tuaku hingga fajar. Ya Allah, seandainya 
Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan 
itu semata mencari rida-Mu maka bukakanlah 
celah untuk kami agar kami dapat melihat 
matahari darinya.' Maka terbukalah sedikit 
celah untuk mereka. 

Orang kedua berkata, 'Ya Allah, sungguh 
Engkau mengetahui bahwa aku seorang 
lelaki yang sangat mencintai seorang wanita, 
putri dari pamanku, seperti kebanyakan laki- 
laki mencintai wanita. Suatu hari dia berkata 
bahwa aku tidak akan bisa mendapatkannya 
kecuali aku dapat memberi uang sebanyak 
seratus dinar. Maka aku bekerja dan berhasil 
mengumpulkan uang tersebut. Ketika 
aku sudah berhadapan dengannya dan 
aku hendak menyetubuinya, dia berkata, 
'Bertakwalah kepada Allah dan janganlah 
kamu renggut keperawanan kecuali dengan 
cara yang benar.' Maka aku berdiri lalu 
pergi meninggalkan wanita tersebut. Ya 
Allah, seandainya Engkau mengetahui apa 
yang aku kerjakan itu semata mencari rida- 
Mu maka bukakanlah celah untuk kami.' 
Maka terbukalah dua pertiga dari batu yang 
menutup pintu gua. 

Kemudian orang yang ketiga berkata, 'Ya 
Allah sungguh Engkau mengetahui bahwa 
aku pernah mempekerjakan seseorang untuk 
mengurusi satu benih tumbuhan lalu aku beri 
upah namun dia tidak mau menerimanya. 
Lalu aku sengaja mengembangkan benih 
tersebut sehingga darinya aku bisa membeli 
seekor sapi dan seorang penggembalanya. 
Kemudian di suatu hari orang itu datang 
kepadaku seraya berkata, 'Wahai Abdullah, 
berikanlah upahku yang dulu.' Lalu aku 


katakan, 'Kemarilah, lihat seekor sapi dan 
penggembalanya, itu semua milikmu.' Dia 
berkata, 'Kamu jangan mengolok-olokkul' 
Aku katakan, 'Aku tidak mengolok-olok kamu 
tetapi itu semua benar milikmu.' Ya Allah, 
seandainya Engkau mengetahui apa yang 
aku kerjakan itu semata mencari rida-Mu 
maka bukakanlah celah untuk kami.' Akhirnya 
mereka bisa terbebas dari gua tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jua/ Bel /" (34), Bab: 
Bila membeli sesuatu untuk orang lain tanpa 
seizinnya, kemudian ia rela (98)) 

Penjelasan 

jlc : Lubang di dalam gunung (gua). 

jLfele- cJ lili : Bongkahan batu besar 
kemudian jatuh menutupi pintu gua 
g|3?f ^ : di sini sesuai babnya 

dalam nida (kata panggil), kadang juga 
berarti terwujudnya jawaban, seperti orang 
yang ditanya tentang sesuatu oleh orang 
lain, misalkan dengan berkata, "Apakah 
kamu melihat Zaid?” Ia kemudian menjawab, 
“ Allahumma , ya.” Kadang juga disebut untuk 
mustatsna (sesuatu yang dikecualikan) 
yang jarang ada, misalkan seseorang 
mengatakan sesuatu lalu mengecualikan 
sebagian di antaranya dengan mengatakan, 
“ Allahumma , kecuali jika demikian dan 
demikian." Al-Qasthalani menjelaskan, ia 
seakan memanggil Allah seraya memperkuat 
jawaban yang ia katakan. 
gl£t : Ayah dan ibu. 

: Maksudnya aku pergi ke padang 
rumput lalu mengembalakan kambing- 
kambingku. 

: Wadah yang digunakan untuk 
memerah susu. Maksudnya susu yangdiperah 
dan ditempatkan pada wadah tersebut. 

: Aslinya J gljit, karena disandarkan 
kepada ya' mutakallim, nun-nya gugur dan 


1127 



di-nashab-kan sebagai maful, alif tatsniyah 
kemudian dirubah menjadi ya'. 

: Jamak (anak). 

: maksud keluarga di sini adalah 
kerabat, seperti saudara lelaki dan saudara 
perempuan, sehingga penghubungan kata 
jtjii kepada bukan penghubungan 
sesuatu pada dirinya sendiri. 

: Aku terlambat pulang. 

: Pola yatafa’alu dari kata dhagha', 
artinya tangisan kencang. 

: Kondisiku dan kondisi keduanya, 
«l&t : Yaitu demi mencari rida-Mu, »Us*l 
ber-i’rab nashab sebagai maful lahu, yaitu 
demi mencari wajah-Mu, yaitu Zat-Mu. 

(maka bukalah) : Permohonan namun 
maknanya doa, mengikuti pola kata nashara 
yanshuru, 

iUUl JijJt 44 U lit? : Kaf tambahan, atau 
maksudnya ia menyamakan cintanya seperti 
cinta yang paling berat. 
jfki Ji A dJJS j\2 S : konteksnya 

seharusnya begini; (uang) tersebut tidak akan 
didapatkan dariku sebelum kau memberiku 
sesuatu. Namun kata-kata ini termasuk iltifat 
(pengalihan konteks kata-kata). 

iLUli : Maksudnya seratus dinar. 
pi\ S : Kiasan untuk melenyapkan 
keperawanan si gadis. 

: Yaitu keperawanan tidak boleh 
dihilangkan tanpa melalui pernikahan yang 
sah dan halal. 

jyL : Takaran memuat tiga sha' . 
jUlp JLtSo : Allah membuka pintu gua. 
Imam An-Nawawi menyatakan, hadits ini 
menunjukkan keutamaan berbakti kepada 
kedua orang tua, keutamaan melayani 
keduanya dan lebih mementingkan keduanya 
dari siapapun yang lain, entah anak-anak, 
istri, atau yang lain. Juga menunjukkan 


keutamaan menjaga diri dari segala hal yang 
diharamkan, terlebih setelah mampu untuk 
melakukan keharaman dan berniat untuk 
itu. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya 
akad ijarah, keutamaan menjaga ikatan baik, 
amanah, dan murah hati dalam bermuamalat. 


1128 



BAB 51 
TOBAT 


ANJURAN BERTOBAT 

HAD1TS KE-1746 

:Jlfl tiie- 4jJl (j^j !j jJa £)1 cIo O j- -Wll 
«Qjl JJaj aJ L& 4JJ! £gl)l Jl3 

jjSi lil A** ^ 

^ 'i 5h iS?** tX ** £ ^ ‘A-tujj ^ i 

513 ^44 jp- j* s&'J* ‘P 

cojju Atly $1 Oy> Oli ^!5i 6^1 

aJJJa <ui3l *^ilj <J\3l jlj ^ 

:(Jl*j 4J)I Jj5 i_jU >o rJUa-jJI ljUS* AV : j i£jUwH <^»-t) 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi g$ 
bersabda, "Allah berfirman, 'Aku berada 
dalam prasangka hamba-Ku dan Aku 
selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku. 
Jika ia mengingat-Ku dalam dirinya maka 
Aku mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia 
mengingat-Ku dalam perkumpulan maka 
Aku mengingatnya dalam perkumpulan 
yang lebih baik daripada mereka. Jika 
ia mendekat kepada-Ku sejengkal maka 
Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika 
ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku 
mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia 


mendatangi-Ku dengan berjalan maka Aku 
mendatanginya dengan berlari.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid’ (97), Bab: Firman 
Allah Ta’ala: "Dan Allah memperingatkan 
kamu terhadap diri (siksa)-Nya" (15)) 

Penjelasan 

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya pada 
nomor 1713. Syarah-nya silahkan dibaca 
pada hadits tersebut. 


HADITS KE-1747 

4jjl —WIV 

(jl J\5 £> Ji-Slj (J-j 4jic> AjJl ^9 

cO Ic-lS AjI^ Ajjii <Sji 

y> Ajyi tSji 513 trP’ 5' 
jji oOj J>\ j\i IjJj& aj jul 4i3l jf 

o? ‘5r^ o 31 ^ ^ r* 

iilaia c<ul>-J AjwJ tA^i^o Ajj 

jij t )i 5 ■" u) ‘Oji <a01j 

ijjiiajd J A*lp CU*fci 

^\il (Jl £»J| :JIS <4JL)i *US> U Jl 

eJU£ lild 4<Oj £3 j j»J <£oJi 


1129 



(Sjjdl «_>L t rolj&jJl A* : J <£jUJI <*^i-t) 

Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan (dua 
hadits yang salah satunya) dari Nabi 3 ^ 
dan yang lain dari dia sendiri, dia berkata; 
"Sesungguhnya orang mukmin melihat dosa- 
dosanya seperti ia duduk di pangkal gunung, 
ia khawatir gunung itu akan menimpanya, 
sedangkan orang fajir (selalu berbuat dosa) 
melihat dosa-dosanya seperti lalat yang 
menempel di batang hidungnya, kemudian 
ia mengusirnya seperti ini lalu terbang.” Abu 
Syihab mengisyaratkan dengan tangannya 
di atas hidungnya. Kemudian dia berkata, 
"Allah merasa gembira karena tobatnya 
seorang hamba melebihi kegembiraan 
seseorang yang tengah singgah di suatu 
tempat yang mencekam dengan ditemani 
hewan tunggangannya. Perbekalan makanan 
dan minuman berada di tunggangannya. 
Kemudian ia merebahkan badannya lalu 
tertidur. Ketika ia terbangun, ternyata hewan 
tunggangannya terlepas dengan membawa 
perbekalan makanan dan minumannya, 
hingga ketika ia merasa sangat panas dan 
haus, atau seperti yang dikehendaki Allah, 
ia pun berkata, 'Sebaiknya aku kembali saja 
ke tempatku tadi/ Kemudian ia kembali dan 
tertidur. Ketika ia mengangkat kepalanya, 
ternyata hewan tunggangannya telah berada 
di sisinya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Tobat 
(4)) 

Penjelasan 

& : Kata bahagia bagi Allah adalah majaz 
untuk rida-Nya. Al-Khattabi menjelaskan, 
makna hadits; Allah menyukai dan menerima 
tobat. Kesenangan yang lazimnya dikenal 
manusia tidak boleh bagi Allah. Ini sama 
seperti firman-Nya, " Tiap-tiap golongan 
merasa bangga dengan apa yang ada pada 
golongan mereka /’ (Ar-Rftm: 32). Yaitu 


mereka senang. Ibnu Faurak menuturkan, 
farah menurut bahasa artinya senang, juga 
untuk arti sombong, seperti disebut dalam 
firman Allah s&, “Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang terlalu 
membanggakan diri." (Al-Qashash: 76) Juga 
diartikan rida, karena orang yang merasa 
senang karena sesuatu dan rida padanya, 
dalam bahasa Arab disebut fariha bihi. Ibnu 
Abi Hamzah menuturkan, kebaikan Allah 
untuk orang yang bertobat dan ampunan 
yang Ia berikan padanya dikiaskan dengan 
kebahagiaan, karena menurut kebiasaan 
orang raja kala merasa gembira karena 
perbuatan seseorang, ia benar-benar 
memperlakukannya secara baik. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, ulama menyatakan, 
kebahagiaan Allah adalah rida-Nya. Al- 
Marazi menuturkan, kebahagiaan ada banyak 
macamnya, di antaranya rasa senang disertai 
keridaan terhadap sesuatu yang membuat 
senang. Maksud bahagia di sini adalah Allah 
meridai tobat seorang hamba, melebihi 
rasa bahagia orang yang menemukan 
kembali barang hilang miliknya di padang 
luas. Keridaan diungkapkan dengan kata 
kebahagiaan untuk menegaskan makna 
rida dalam diri orang yang mendengar, dan 
penekanan terhadap penegasan keridaan. 

: Yaitu siapa yang berada di sana, ia 
mati, atau membinasakan siapa yang melalui 
tempat tersebut, atau maksudnya adalah 
tempat yang dikhawatirkan mematikan 
orang. 

iiL-lj d/iS jjj : Hewan tunggangannya hilang, 
ia kemudian pergi mencari-carinya. 


HADITS KE-1748 

jjld ijlfi (AJLC’ 41)1 Csfej — WtA 

ajjEj &)l aJl s > 4JJl 41)1 JjJjJ 


1130 



^ Am \ jSj «0 Jf J OJU> JA 0-U£- 

P* O 'S 

(Sjjsll <— jL t :ol_jtjJl i-jbS” A* : j <^»-1) 

Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah jgg 
bersabda, 'Allah lebih gembira dengan tobat 
hamba-Nya melebihi salah seorang dari kalian 
yang mendapatkan hewan tunggangannya 
yang telah hilang di padang yang luas/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Tobat 

(4)) 

- Penjelasan 

jt : Berpapasan dan menemukan unta 
miliknya secara tidak sengaja, ia akhirnya 
mendapatkan kembali unta tersebut, seperti 
disebutkan dalam kata pepatah, "Sesuatu 
ditemukan oleh orang yang berpengalaman." 

jij : Unta tersebut terlepas secara tidak 
sengaja. Ibnu Sikit menuturkan, diiit 
(untaku hilang), dili (aku tidak 
mengetahui tempatnya). 

j?} : Disebut dengan mudhaf, artinya 

padang pasir, tidak ada makanan ataupun 
minuman di sana. 


LUASNYA RAHMAT ALLAH 

HADITS KE-1749 

j 15 : j\J «U£> 4JJl CS^J — WiA 

4JJ| Jak Q 4Jl C- 4JJI 4JLM 

Ol * «oJCLft tjijU 

OsAc jp* j 

^jjl Jji *l»- L* <-Aj N *Jj w>bS” c* :,j ijjUyJI «J»yi-i) 

(»J-*j Ij-j tS j)l jbj i(JUj 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Rasulullah 

bersabda, "Ketika Allah menetapkan 
penciptaan makhluk. Dia menulis di dalam 
Kitab-Nya yang berada di sisi-Nya di atas 
'Arasy (yang isinya), 'Sesungguhnya rahmat- 
Ku mengalahkan kemurkaan-Ku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang firman Allah Ta'ala: "Dan Dialah 
yang menciptakan (manusia) dari permulaan, 
kemudian mengembalikan (menghidupkan) 
nya kembali" ( 1)) 

Penjelasan- 

jiil ^ : Setelah menciptakan makhluk, 

seperti disebutkan dalam firman-Nya, "Maka 
Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua 
masa " (Fushshilat: 12) Atau yang dimaksud 
adalah jenis, dan ^ disebut dengan makna 
menyempurnakan, menuntaskan, dan 
memberlakukan. 

: Yaitu Allah memerintahkan pena 
untuk mencatat dalam Lauhul Mahfuzh. 
Kemungkinan yang dimaksud kitab adalah 
lafal yang Allah tetapkan, seperti disebutkan 
dalam firman-Nya, "Allah telah menetapkan, 
‘Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang’." (Al- 
Mujadilah: 21). 

5t 4 j* & ■ A ^a yang menyatakan, 

maknanya adalah di bawah Arasy, sama 
seperti firman-Nya, "Sesungguhnya Allah 
tiada segan membuat perumpamaan berupa 
nyamuk atau yang lebih rendah dari itu.” 
(Al-Baqarah: 26). Alasan penakwilan ini; 
mustahil ada suatu makhluk berada di atas 
Arasy, namun juga tidak terlarang untuk 
memberlakukan kata-kata ini secara zhahir, 
karena Arasy adalah salah satu makhluk 
Allah. Kemungkinan yang dimaksud (illc. jJ5) 
adalah nama dan ilmu-Nya, sehingga kata 
tersebut bukan berarti tempat, tapi isyarat 
kesempurnaan keberadaan-Nya tersembunyi 
dari makhluk, jauh dari daya nalar mereka. 


1131 



oi : Maksud amarah adalah 
konsekwensinya, yaitu kehendak untuk 
menimpakan siksa kepada siapa yang 
tertimpa amarah, karena dominasi di sini 
mengacu pada keterkaitan, maksudnya 
kaitan rahmat mengalahkan kaitan amarah, 
karena rahmat adalah keharusan bagi Zat- 
Nya yang suci, sementara marah bergantung 
pada amalan hamba yang muncul. Pendapat 
lain menyatakan; makna mengalahkan di sini 
adalah banyak dan menyeluruh. 

Jc artinya sebagian besar 
tindakan si fulan adalah tindakan mulia. Ath- 
Thaibi menjelaskan, rahmat disebut lebih 
dulu mengisyaratkan bahwa bagian makhluk 
untuk mendapatkan rahmat, lebih banyak 
dari bagian mereka untuk mendapatkan 
amarah, rahmat didapatkan tanpa kelayakan, 
sementara amarah hanya mereka dapatkan 
dengan kelayakan. Rahmat mencakup setiap 
orang, baik dalam wujud janin, bayi yang 
masih disusui, anak yang sudah disapih, anak 
yang tumbuh besar sebelum ia melakukan 
ketaatan. Sementara amarah hanya ia 
dapatkan setelah melakukan dosa yang 
membuatnya layak mendapatkan amarah. 


HADITS KE-1750 

:JVl 4JJl (cfcj ojjys -Wo* 

: Jji> AAfr AUl C«Attni 

AamO sJJLfr dj \j> 4.UI 

\Vj? jejVl £ jjifj 

s jAl && 

(\jb jJj \jSjb\3* 

i*J\ «1)1 N VA tSjUJl 


Abu Hurairah s& berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah jg bersabda, 'Allah menjadikan 
rahmat (kasih sayang) seratus bagian. Maka, 
Dia menahan yang 99 bagian di sisi-Nya 
dan menurunkan satu bagiannya ke bumi. 
Dari yang satu bagian inilah seluruh makhluk 
berkasih sayang sesamanya sehingga seekor 
kuda mengangkat kakinya karena takut 
anaknya akan terinjak olehnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Allah 
menjadikan rahmat menjadi seratus bagian 
(19)) 

Penjelasan - 

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al- 
Fath; Al-Karmani menjelaskan, rahmat di 
sini sebagai ungkapan untuk kehendak untuk 
menyampaikan kebaikan. Kuasa Allah tiada 
terbatas, demikian halnya dengan cinta-Nya. 
Namun dalam hadits ini dibatasi sebanyak 
seratus hanya sebagai perumpamaan, agar 
mudah difahami, mempersedikit apa yang 
dimiliki makhluk, dan memperbanyak apa 
yang dimiliki Allah. 


HADITS KE-1751 

tilfr 4&I oUaiM J» -Wo> 

1S19 

OJ>j 1 il lJA Jl 9 ^wll Sij^l 

ASjb&jlj 

oji OjJjI :j LiSij 4JJl UJ JUS 

0* c£j ^ J&' 4 lAjJj 1 >jUs 

jL>^l 4A) : JUl S( 

jljll uL )A wj'jl ubT YA : j a»-^»-1) 


1132 



Umar bin Khatthab m berkata, "Rasulullah 
pernah memperoleh beberapa tawanan 
perang. Ternyata dari tawanan tersebut ada 
seorang perempuan yang biasa menyusui 
anak kecil. Apabila dia mendapati ada 
anak kecil dalam tawanan tersebut, maka 
ia akan mengambilnya dan menyusuinya. 
Nabi lantas bersabda kepada kami, 
'Menurut kalian, apakah perempuan itu tega 
melemparkan bayinya ke dalam api?' Kami 
menjawab, 'Sesungguhnya ia tidak akan tega 
melemparkan anaknya ke dalam api selama 
ia masih sanggup menghindarkannya dari 
api tersebut.' Lalu beliau bersabda, 'Sungguh, 
kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya 
melebihi kasih sayang perempuan itu 
terhadap anaknya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Kasih 
sayang kepada anak; mengecup dan 
memeluknya (18)) 

Penjelasan - 

iili-i J|iJI (j oii) iSj : 
AI-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath ; ada 
sebagian kalimat yang dibuang di sini, seperti 
dijelaskan dalam riwayat Isma’ili dengan 
lafal; jika ia (si wanita tawanan) menemukan 
seorang anak kecil, ia meraih anak itu 
lalu ia susui. Ia kemudian menemukan 
seorang anak kecil lalu ia raih dan ia dekap 
di perutnya. Melalui konteks riwayat ini 
diketahui bahwa si wanita ini kehilangan 
anaknya dan berbahaya baginya karena susu 
mengumpul di buah dadanya. Setiap kali 
menemukan seorang anak, ia susui anak itu 
untuk mengurangi air susu di buah dadanya. 
Selanjutnya ketika ia menemukan anaknya 
sendiri, ia meraih anaknya itu lalu ia dekap. 

: Apakah kalian mengira. 

0 ' jc : Tidaklah si wanita itu 
melemparkan anaknya secara suka rela. 

jU-j? & : Syaikh Abu Muhammad bin 
Abu Hamzah menjelaskan, lafal ‘ibad di sini 
umum, namun maknanya adalah khusus 


untuk orang-orang mukmin saja. Ini sama 
seperti firman Allah s&, “ Dan rahmat-Ku 
meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku 
tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang 
yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan 
orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat 
Kami." (Al-A’r&f: 156). Rahmat di sini umum 
dari sisi kepatutan, namun khusus untuk 
siapa yang ditakdirkan mendapatkan rahmat 
saja. Kemungkinan yang dimaksud adalah 
rahmat Allah tidak sama dengan apapun juga 
bagi siapa yang sudah ditakdirkan sejak dulu 
kala mendapat bagian darinya di antara para 
hamba, bahkan hewan. Ini mengisyaratkan, 
siapapun selayaknya harus bergantung 
kepada Allah semata dalam segala urusan, 
dan siapapun yang ditakdirkan mendapat 
bagian kasih sayang hingga dihampiri yang 
lain karena rahmat yang ia miliki, maka Allah 
lebih menyayangi darinya. Oleh karenanya, 
siapapun yang punya akal hendaklah menuju 
kepada siapa yang paling menyayanginya 
untuk memenuhi kebutuhannya. 


HAD1TS KE-1752 

jj-Lj 4&I <j£?j 0 jjjb -Wo? 

j?-j '■$ ‘j&*j Al Al 

£$ AjLoj \jjS\j oU liVd : Ja3 \jS- 

ASjjjd) «aJlC- Al jjii A) 1^3 _,.kj| 'u j 

<UJl_^oli 5 ^ 5 ) 1*5 1 lyt l^l ^ 

:jlj p U I yXj 4+3 U ^1^0 

4 J plc-l c+j\j ((IbjJtS- frA :jli cJla3 

:JIjo 4I1I Jji ijL Tt W 4 a^i-l) 

(£i\ IjJaj 0' 


1133 



Abu Huroirah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Ada seorang lelaki 
yang sama sekali belum beramal baik 
berpesan bahwa jika ia mati agar mereka 
(anak-anaknya) membakarnya kemudian 
membuang setengah dari abunya (jasadnya) 
ke bumi dan setengah lagi ke laut seraya 
berkata, 'Sekiranya Allah menakdirkan 
baginya maka Allah tentu akan menyiksanya 
dengan siksaan yang belum pernah Dia 
lakukan kepada seorang pun.' Maka Allah pun 
menyuruh laut untuk mengumpulkan jasadnya, 
dan laut pun melakukannya. Kemudian Allah 
juga menyuruh bumi untuk mengumpulkan 
jasadnya, dan bumi pun melakukannya. 
Setelah itu, Allah bertanya kepada orang itu, 
'Mengapa kamu melakukan semua itu?' la 
menjawab, 'Karena takut kepada-Mu/ Maka 
Allah pun mengampuninya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tauhid * (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Mereka hendak mengubah 
janji Allah" (34)) 

Penjelasan 

oU fy : Seharusnya konteks kalimat ini 
demikian; jika engkau meninggal dunia, 
namun kata-kata tersebut disampaikan 
dalam bentuk peralihan kata ganti. 

ojS artinya angin kencang 
menghembus dan mencerai-beraikan sesuatu. 

od : Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ulama berbeda pendapat terkait takwil hadits 
ini. Sebagian berpendapat, hadits ini tidak 
boleh diartikan menafikan kuasa Allah, 
karena orang yang meragukan kuasa Allah 
kafir. Disebutkan dalam hadits lain, orang 
tersebut melakukan hal itu semata karena 
takut kepada Allah, sementara orang kafir 
tidak takut kepada Allah dan Allah tidak 
mengampuninya. Kelompok ini menyatakan, 
hadits ini memiliki dua takwil. Pertama; 
maknanya; jika Allah menakdirkan siksa 
bagiku. Kedua; j ji di sini artinya mempersulit 
dan memperberatku. Allah sss berfirman, 


"Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu 
membatasi rezekinya .” (Al-Fajr: 16) Ini salah 
satu pendapat terkait firman Allah e&, 
“Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), 
ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu 
ia menyangka bahwa kami tidak akan 
mempersempitnya (menyulitkannya), maka 
ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, 
'Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. 
Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah 
termasuk orang-orang yang zalim.” (Al- 
AnbiyS' : 87). Kelompok lain menyatakan, lafal 
hadits ini sesuai zhahimya. Hanya saja, kata- 
kata dalam hadits ini diucapkan orang yang 
tidak bisa mengontrol kata-katanya, tidak 
memaksudkan hakikat maknanya, juga tidak 
meyakini kata-katanya. Ia mengucapkan 
kata-kata tersebut saat rasa takut dan keluh 
kesah menguasai diri, tidak menyadari kata- 
kata yang terucap, sehingga ia disamakan 
seperti orang lalai dan lupa. Dalam kondisi 
seperti ini, orang tidak dihukum. 


HADITS KE-1753 

ilfr “WoT 

-.ya*- Q jul 4jji LL&J jjsalls 
|J (jll : j\S oi yJ>- :lp\S jLfeJ ol ^1 
‘ jLS t cJ* J aS tfS- Jlfrl 

Jfr AUl AjuJkS v JLtfc Q (ijj^ 

: Jlf U :jul 

(Ol*JI Lio» <_>U T' :<j 

Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan dari 
Nabi jgg, "Ada seorang laki-laki dari umat 
sebelum kalian yang Allah berikan anugerah 


1134 



harta yang banyak. Orang itu berkata 
(kepada keluarganya) ketika menjelang 
kematiannya, 'Ayah macam apakah aku 
ini di hadapan kalian?' Mereka menjawab, 
'Ayah yang baik.' Orang itu berkata lagi, 
'Aku belum pernah beramal kebaikan sedikit 
pun. Untuk itu bila aku mati, bakarlah jasadku 
kemudian kumpulkan abu jasadku lalu 
buanglah pada hari ketika angin berhembus 
kencang.' Setelah ia meninggal, keluarganya 
melaksanakan apa yang ia pesankan. 
Kemudian Allah 'ess mengumpulkan abu 
jasadnya itu seraya berfirman, 'Apa yang 
membuatmu melakukan semua itu?' Orang 
itu menjawab, 'Karena aku takut kepada-Mu/ 
Akhirnya orang itu berjumpa dengan Allah 
dengan mendapatkan rahmat dari-Nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Para Nabi’ (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 


- Penjelasan - 

S/U Jil kLc-j : Ibnu Faris menjelaskan dalam Al- 
Q&mds, ra\ ghain, dan sin adalah satu kata 
yangmenunjukkanberkahdanpertumbuhan. 
Ibnu Atsir menjelaskan, artinya Allah 
memperbanyak dan memberkahi hartanya. 

: kelapangan dalam nikmat, berkah, dan 
perkembangan harta. 

JjjS : ££11 ojS artinya angin kencang 
menerbangkan dan menghilangkan sesuatu. 

£ : Pada hari angin berhembus 

kencang. 


HADITS KE-1754 

: jlS YjCj* $ 

UjJj tCji oLil 5! :JlI cj 'SSij 4JJI 

:jlS Ujjj cJiil Oj llii £&\ (J\3 


oj a 5' 

U (isSja ju , ojJLc- AA 

oj : JUi Lji Coil jl Cj\So\ p AJOl «Lmi 

j 'Js-\ :jlll ojifrll j^d C«-A>1 Jl 

p ojii- Aj «CoSjl jisb Gj 4 ) jl 

olil : jli Uujj Gli «Goil ju 4Ut U 
sjitll j»-I C~oSl jl C~~<?1 i3j jlfl :Jl3 uii 
Jo-Gj Gjlll jiJu Gj aJ jl jllcl : jul 

;U U jGJuii ^ J ojifr aj 

:jUi <<1)1 JjS oU T’# <_A^S' AY ij 

(<to 0' Oj-^Crt 

Abu Hurairah m berkata, Nabi jgj bersabda, 
"Ada seorang hamba yang melakukan dosa 
-atau dengan redaksi lain: menjalankan 
dosa-, lantas hamba itu berkata, 'Wahai 
Rabbku, aku telah melakukan dosa -atau 
dengan redaksi 'aku telah berbuat dosa'-, 
maka ampunilah aku/ Lalu Rabbnya berkata, 
'Hamba-Ku tahu bahwa ia mempunyai 
Rabb yang bisa mengampuni dosa dan 
menghukumnya, maka Aku mengampuni 
dosa hamba-Ku/ 

Kemudian orang tersebut berdiam diri 
(tidak melakukan dosa) seperti yang Allah 
kehendaki, kemudian ia kembali melakukan 
dosa -atau berbuat dosa-, lalu ia pun 
berkata, 'Wahai Rabbku, aku telah berdosa 
-atau melakukan dosa-, maka ampunilah 
perbuatanku/ Lalu Allah berfirman, 'Hamba- 
Ku tahu bahwa dia mempunyai Rabb yang 
bisa mengampuni dosa dan menghukumnya, 
maka telah Aku ampuni hamba-Ku/ 
Kemudian orang itu berdiam diri sekehendak 
Allah, kemudian ia melakukan dosa lagi -atau 
dengan redaksi menjalankan dosa-, sehingga 


1135 



hamba itu berkata, 'Wahai Rabbku, aku 
telah melakukan dosa -atau aku berdosa-, 
maka ampunilah perbuatanku/ Maka 
Allah berfirman, 'Hamba-Ku tahu bahwa 
ia mempunyai Rabb yang mengampuni 
dosa dan menghukumnya, maka Aku telah 
mengampuni hamba-Ku (Allah mengulangi 
firman ini sebanyak tiga kali))' Maka 
hendaklah ia beramal semaunya." 1 
(HR. Bukhari, Kitab: " Tauhid ' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: " Mereka hendak mengubah 
janji Allah" (34)) 

Penjelasan--- - 

: Menghukum pelakunya. 
jaJ : Aku melakukan dosa lain. 
l&S : maksudnya Allah mengampuni 

tiga dosa si hamba. Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menuturkan dalam Al-Fath, Al-Qurthubi 
menjelaskan dalam Al-Mufhim, hadits ini 
menunjukkan besarnya faedah istighfar, 
besarnya karunia dan luasnya rahmat 
Allah, juga kesantunan dan kemuliaan- 
Nya. Hanya saja istighfar yang dimaksud 
adalah istighfar yang maknanya tertanam 
kuat di hati beriringan dengan ucapan lisan 
untuk melepaskan jeratan tali sikap terus- 
menerus melakukan dosa dan memunculkan 
penyesalan. Inilah terjemah tobat Pengertian 
ini dikuatkan hadits lain, ‘Yang terbaik di 
antara kalian adalah setiap orang yang berbuat 
dosa yang bertobat.” Makna hadits; orang 
yang berulang kali berbuat dosa dan berulang 
kali pula bertobat Setiap kali melakukan 
dosa, ia kembali bertobat, bukan orang yang 
mengucapkan, “AstahgfiruMh n dengan 
lisan namun hatinya tetap terus menerus 
melakukan kemaksiatan. Ini namanya istighfar 
yang memerlukan istighfar. 


1 Imam Qurthubi berkata, 'Hadits ini menjelaskan betapa 
agungnya karunia Allah, dan betapa luas rahmat dan 
kemurahan-Nya. Akan tetapi, istighfar yang maknanya 
tertancap dalam hati ini diiringi dengan ucapan lisan.' 


KECEMBURUAN ALLAH DAN 
PENGHARAMAN SEGALA YANG KEJI 

HADITS KE-1755 

uUft 4&I 4JJI olfr -Woe 

j&\ Jo-ISl :jll ijLLLj aIIc. di)! 

Uj A U yj* <2X3a) J 4ji)l jya 

iiAJjJj Aii 1 £Ju)l AlJl Slj 

jJ» 

'jj <— V ijj-i 1 \ ...j- JI oUS” 1» : j (JjUiJI 

(u^? W t* 

Abdullah bin Mas'ud, "Tidak ada yang lebih 
pencemburu dari Allah. Karena itulah Dia 
mengharamkan segala yang keji, baik yang 
tampak maupun yang tidak tampak. Dan 
tidak ada yang lebih suka dipuji daripada 
Allah. Karena itulah Dia memuji diri-Nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir" (65), Surat: 
Al-An'am (6), Bab: Dan janganlah kamu 
mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, 
baik yang tampak maupun yang tersembunyi 
(7)) 

-Penjelasan 

fiil S : Fi’il tafdhil dari kata ghirah, 

artinya harga diri dan fanatisme bagi 
makhluk, sementara bagi Khaliq adalah 
larangan -Nya terhadap orang mukmin untuk 
melakukan apa yang Ia haramkan. 

: Maksudnya karena kecemburuan, 
jiil 6* % : Ini fi'il tafdhil dengan 

makna maful, sementara madh sebagai 
fa’il-nya, seperti kalimat berikut; %-j d/ij u 
& gjfr kZs. £ (tidak pernah 

aku melihat calak mata terbaik pada mata 
seseorang melebihi calak mata di mata Zaid). 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hakikatnya 


1136 



adalah maslahat bagi para hamba, karena 
mereka memuji Allah, lalu Allah memberi 
mereka pahala, sehingga dengan pahala 
ini mereka mendapat manfaat. Allah Maha 
Kaya, tidak memerlukan apapun dari seluruh 
alam. Tidaklah berbahaya bagi-Nya jika 
seluruh alam tidak memuji-Nya. Hadits ini 
menunjukkan keutamaan memuji Allah, 
bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, 
dan seluruh zikir lainnya. 


HADITS KE- 1756 

tiic. #11 (gj Sjj 3* cO -Wol 

tjUS #)l 5} : j\3 #1 tjJUj ^ 

#ll yjf U (])l #ll 

(5 joJI VY W !(i gjjUJl ^>i) 

Abu Hurairah sg meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki 
kecemburuan, dan kecemburuan Allah adalah 
apabila seorang mukmin mengerjakan apa 
yang diharamkan oleh Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Kecemburuan (107)) 

-Penjelasan 

0' : Al-Hafizh Ibnu Hajar 

menjelaskan dalam Al-Fath, Al-Karmani 
dan lainnya menjelaskan hadits ini. Intinya 
demikian, kecemburuan Allah bukan 
karena perbuatan yang dilakukan atau 
tidak dilakukan seorang hamba. Untuk itu, 
kata-kata ini perlu diperkirakan. Artinya, 
kecemburuan Allah terhadap larangan 
yang dikerjakan atau semacamnya. Ath- 
Thibi menjelaskan, perkiraannya demikian; 
kecemburuan Allah ada agar larangan-Nya 
tidak dilakukan. 


HADITS KE-1757 

C -X^i #ll (cgj -W6V 

41)1 1^*0 41)1 

(i jiiJ» ^ VV : C KJ I tv :J OyUJl **.>!) 

Asma' meriwayatkan bahwa ia mendengar 
Rasulullah jg bersabda, "Tidak ada sesuatu 
yang lebih cemburu daripada Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Kecemburuan (107)) 

HADITS KE- 1758 

jl ‘ilc- #11 ($?j ZjLL* -W©A 

#ll J-i JlS iJuS olpl ^ 4*^1 ^3 

jjis s^LaIi |ji) #ii jjiii «jjLwj a-sIc- 

oLmuS^I ^jl ^JJl LaJjj 
:Jl3 IjJb (J.I 411 1 J b JULs (oI«ju*J1 

OjUS's^Ul i sflUl tSjUJI ^>1) 

Abdullah bin Mas'ud ®> meriwayatkan 
bahwa ada seorang laki-laki mencium 
seorang wanita, ia lalu menemui Nabi sg dan 
memberitahukan hal itu kepada beliau. Maka 
turunlah firman Allah (yang artinya), " Dan 
dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi 
dan petang) dan pada bagian permulaan 
malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan 
yang baik itu menghapuskan (dosa) 
perbuatan-perbuatan yang buruk." (HOd: 
114)) 


1137 



Laki-laki itu lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apakah ini khusus untukku?" Beliau menjawab, 
"Untuk semua umatku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Shalat adalah kafarah (4)) 

Penjelasan-- 

j J , : pagi dan sore hari. 

JJJI j* Ujj : saat-saat malam yang berdekatan 
dengan siang hari, <iljt artinya mendekati 
sesuatu, bentuk tunggalnya zulfah. Imam 
An-Nawawi menjelaskan, shalat di dua ujung 
hari adalah shubuh, zhuhur, dan ashar, dan 
shalat di waktu malam adalah maghrib dan 
isya'. 

: menggugurkan. 

: dosa-dosa kecil berdasarkan hadits, 
"Sesungguhnya shalat hingga 'shalat 
(berikutnya) menggugurkan (dosa-dosakecil) 
di antara keduanya, selama dosa-dosa besar 
dijauhi.” Imam An-Nawawi menjelaskan, 
hadits ini secara tegas menunjukkan 
bahwa kebaikan-kebaikan menggugurkan 
kesalahan-kesalahan. Ulama berbeda 
pendapat terkait maksud kebaikan-kebaikan 
dalam hadits ini. Ats-Tsa’labi menukil 
bahwa sebagian besar kalangan mufassir 
mengartikan shalat lima waktu. Pendapat 
ini dipilih Ibnu Jarir dan para imam lainnya. 
Mujahid berpendapat, kebaikan-kebaikan 
adalah ucapan seorang hamba, " Subhdnallah 
wal hamdulilldh wa l& Mha illall&h walldhu 
akbar.” Kemungkinan pula yang dimaksud 
adalah kebaikan secara mutlak. 


HADITS KE-1759 

: j\l ££ Al C&j dUU jJA IojS- -W0<\ 
(pS/j A-jlfr &| ^0 £gi)l £*& 


:jli zjf AjS- c4^1 4&1 ^ 

^»3 :Jl3 <U £- aILJ! j»Jj 

^0 jJ-lj Ali P &l *£i)l 

U Aill pb to^Lall 4AJl 

: jlS Al 4^ Jj-U 

j 3 Al : jli jLso : jli C-JLi jj jZjJI 

31^- (Jvl jl) dloi jJLc. 

jJj -vi-L jjl lij i_jL CV AT 

(Uc o' (UW J* UWi 

Anas bin Malik m mengatakan, "Ketika aku 
berada di dekat Nabi ^g, datang seorang 
lelaki kepada beliau dan berujar, 'Wahai 
Rasulullah, saya telah melanggar hukum 
had, maka tegakkanlah atasku/ Nabi lantas 
tidak bertanya tentangnya. Ketika tiba waktu 
shalat, ia pun ikut shalat bersama Nabi jj§. 
Setelah Nabi mendirikan shalat, laki-laki itu 
menemuinya dan berkata, 'Wahai Rasulullah, 
aku telah melanggar had, maka tegakkanlah 
atasku sesuai Kitabullah/ Nabi bersabda, 
'Bukankah engkau shalat bersama kami?' 
'Benar,' jawabnya. Nabi bersabda, 'Allah 
telah mengampuni dosamu -atau dengan 
redaksi- mengampuni hukuman hadmu.'" 2 
(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidand ' (86), Bab: 
Apabila mengakui melakukan pelanggaran 
dan tidak menjelaskan, ‘ apakah imam 
menutup-nutupi (27)) 

Penjelasan 

\jS- : Aku melakukan suatu perbuatan 
yang mewajibkan hukum had. 


2 Imam Nawawi menjelaskan, "Maksud hukuman had di 
sini ialah maksiat kecil yang hanya perlu diberi hukuman 
peringatan karena kaffarannya hanya berupa shalat. 
Sekiranya dosa itu menghajatkan hukuman had, tentu 
tidak bisa dihapus hanya dengan shalat." 


1138 



ili i3tl4 fa : Nabi tidak menanyakan dosa 
apa yang ia lakukan, karena ini termasuk 
mencari-cari kesalahan yang dilarang, atau 
untuk menutupi aib. 

& C& a. $ : Maka tegakkanlah hukum had 
yang Allah tentukan di dalam kitab-Nya. 
edS «21 25 : Allah telah mengampuni dosamu 
atau had-mu. Keraguan ini berasal dari 
perawi. Imam An-Nawawi menjelaskan, had 
yang dimaksud adalah salah satu kemaksiatan 
yang mewajibkan hukum ta’zir. Maksudnya 
di sini adalah dosa-dosa kecil karena bisa 
digugurkan oleh shalat. Andai yang dimaksud 
adalah dosa besar yang mewajibkan had atau 
tidak, tentu tidak bisa digugurkan oleh shalat. 
Ulama sepakat, kemaksiatan-kemaksiatan 
yang mewajibkan hudud, hudud-nya tidak 
gugur oleh shalat Inilah penafsiran yang 
shahih untuk hadits ini. 


DITERIMANYA TOBAT SEORANG 
PEMBUNUH WALAUPUN ORANG 
YANG DIBUNUH BANYAK 

HADITS KE-1760 

4&1 'Jjs — W*\* 

& j.0^ : tpSij ‘ULC’ 

ilila Sl :Jll £jj3 jf ji :aJ JUi illll 

iijra ti§ iir cJi = jij a jas jb 

aJs u»j£ ojJue u Ojlil 

0' :# JA <Jl 4JJ1 J41S oUuJl £>vpl 

: jllj o' :o ai jl 4JJI J-j\j 

«Jjiii ojjjl e jj& jl llfrlu U 


(jUJl jjl UIa>- i_jL Ot :*UwSll t* :j «£)U\Ji *»y»-l) 

Abu Sa'id Al-Khudri a® meriwayatkan dari 
Nabi ^ yang bersabda, "Ada seorang dari 
kalangan Bani Israil yang telah membunuh 
sembilan puluh sembilan orang, kemudian 
ia pergi untuk bertanya (tentang peluang 
ampunan baginya)) Maka dia menemui 
seorang pendeta dan bertanya kepadanya, 
'Apakah ada pintu tobat bagiku?' Pendeta 
itu menjawab, 'Tidak ada/ Maka orang ini 
membunuh pendeta tersebut. Kemudian ia 
bertanya lagi lalu ada seorang lelaki yang 
berkata kepadanya, 'Datangilah desa ini/ 
Kemudian orang itu (pergi menuju desa 
yang dimaksud) dan ketika hampir menemui 
ajalnya ia bangkit sambil memegang 
dadanya, namun akhirnya meninggal dunia. 
Atas kejadian itu, malaikat rahmat dan 
malaikat azab (siksa) berselisih tentangnya. 
Lalu Allah mewahyukan kepada bumi yang 
dituju (yakni desa yang ia tuju untuk mencari 
tobat) agar mendekat dan mewahyukan 
kepada bumi yang ditinggalkan (tempat 
dia melakukan kejahatan) agar menjauh, 
lalu berfirman kepada kedua malaikat itu, 
'Ukurlah jarak keduanya/ Ternyata orang 
itu lebih dekat ke desa yang dituju maka dia 
diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 

- Penjelasan--- 

ll&lj Jl : Ini mengisyaratkan bahwa peristiwa 
ini terjadi setelah kepergian Isa, karena 
rahbaniyah (kependetaan) adalah ajaran 
yang dibuat-buat para pengikutnya. 

»US : Miring. 

cijiS ji . j S jl : Maksudnya kampung yang 
hendak ia datangi. 


1139 



tSjid C}\ j) ii» (/jij : Maksudnya Allah 
mewahyukan kepada perkampungan yang ia 
tinggalkan. 

.j£ j» : Maksudnya ke perkampungan 
yang hendak ia tuju. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, mazhab dan ijmak ahlul ilmi 
menyatakan, tobat pembunuh dengan 
sengaja sah. Tidak ada seorang pun yang 
menentang pendapat mereka ini selain 
Ibnu Abbas. Adapun pendapat berbeda 
yang dinukil dari sebagian salaf, maksudnya 
adalah larangan dari sebab tobat, bukannya 
meyakini tobat pembunuh dengan sengaja 
tidak sah. Hadits ini secara jelas memperkuat 
hal tersebut. 


HADITS KE-1761 

-W\\ 

? r l'» * -- <* -* '' ,* 

«JaC- UI UJUj :J\5 tj'jjUJl 

J «JLS* : JLaI jijf- SI 

:JU1 <U)I 4jill 

Ol : Jji} 4JJl 

:yu«Sj AjtrtS' - w JL f- «Jl ^ JJ 

^1 |lxj lis Coi yul IjkS uj: O y*5l 

dAlft <Ul A-juij ISJ Jyi Oj 

gi» lijifrl U5 CiaJl : j\l 

jiU3l Ulj ajLuw» oUS' 

Si jp jjPS’ g Sf j* :S4iSi jjJLI 

CXr 

Yt :JU3 <ilt Jji < ^JUMl « :<) lSjUJI -Ljyi-t) 


Ibnu Umar s® meriwayatkan dari Shafwan 
bin Muhriz Al-Mazini, ia berkata, "Ketika aku 
sedang berjalan bersama Ibnu Umar s®», ada 
orang yang memegang tangannya ketika 
menyodorkannya lalu berkata, 'Bagaimana 
kamu mendengar Rasulullah & berkata 
tentang An-Najwa (pembicaraan rahasia 
antara Allah dengan hamba-Nya pada hari 
kiamat)?' Maka ia berkata, 'Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya 
Allah akan mendekatkan orang mukmin 
lalu ditutupi oleh naungan-Nya dan ditanya, 
'Apakah kamu mengetahui dosamu yang 
ini? Apakah kamu mengetahui dosamu yang 
ini?' Orang mukmin itu berkata, 'Ya, Rabbku.' 
Hingga ketika sudah diakui dosa-dosanya 
dan ia melihat bahwa dirinya akan celaka, 
Allah berfirman, 'Aku telah merahasiakannya 
bagimu di dunia dan Aku mengampuninya 
bagimu hari ini.' Maka orang mukmin itu 
diberikan kitab catatan kebaikannya. 
Adapun orang kafir dan munafik, maka Allah 
berfirman, 'Dan para saksi akan berkata, 
'Itulah orang-orang yang mendustakan Rabb 
mereka. Maka laknat Allah untuk orang- 
orang yang zalim.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Sungguh 
laknat Allah atas orang-orang yang berbuat 
zalim" (2)) 

Penjelasan --- 

Bisikan antara Allah dan hamba-Nya 
pada hari kiamat. Ini adalah karunia Allah 
karena Ia menyebut segala kemaksiatan si 
hamba secara rahasia. 

: Penjagaan dan penutupan aib yang 
diberikan Allah. 

: Allah menutupi aibnya di hadapan para 
makhluk yang ada di tempat pemberhentian 
hari kiamat. 

ityL Sjj» tSt Ji : Allah membuatnya mengaku 
dengan memperlihatkan segala dosanya, 


1140 



hingga ia mengetahui karunia Allah karena 
telah menutupi segala aib dan dosanya di 
dunia, juga ampunan-Nya di akhirat. 
illi> Jli i-Ju £ Jvjj : Binasa karena patut 
mendapat siksa. 

: Allah menutupi dosa-dosa si hamba. 

: Jamak lali. dan (saksi) dari 
golongan malaikat, nabi, seluruh manusia, 
dan jin. 


HADITS KE- 1762 

uilitl p : j\3 dUU -WW 

d 4»JlC> 41)1 411 1 

Sjjt &oJj& cuS' Jf JS- sjji- ^Sfl 

wti^ ll>>l j«Jj «J-U 

0^3^ “SLjd pSy 4^ ^ Jj-j 

&3 & g* &■ 

y 4*L& 41)1 ^ & 41)1 

51 Uj Jp &ulj3 5ji> aLJ 
il Joj cjb jlj 4 j3j l^j ^ 
JJjil iai jS* I p ,jl ^5jO- ^ 5^ 

U 4l)j3 olJaJl <2US ££4it cjlifr 5^ 
dUj ^ U^ > J>- «Jai ji£L>rj Uli jIc. 

: ,,>Xw.j ^J»fr 41)1 41)1 JLj - *!) (^j— jJj SjjiJl 

5j 3*J' ^ J*- cSjj ^ «j j* 

Jj>- ^ <|Ju^ 41)1 41)1 J_^4j 

V JiiS* SjACj (Ijuaj I^jLk jliLolj <4jXmi 

j*AjjP 4*Al fyJL u td J ^Js3 

JJjJ ^ jjl 4£>j4 


olif pjjug % J$ jfcj 4 II* 41)1 41)1 

JUjj J^3 ^ J13 (5|3i^^ ^?ji) 

4*3 jjo p U (dj ij&CSi J)1 *il C~& 0 ' 

‘j*i Idj aJL& 41)1 41)1 l^Cj 41)1 

J^UaJVj jUill coli? l ^y> <»j3a 31 tiUj 
4*4 Clr-^lj fi-j 4 Jl£> 41)1 41)1 Jj—jj 

jiil |3j £p\l jf£l jlfrl cJ iK? 

Jjj |kJ3 4 a1 l& Jjiis lil :^g.w jl> (*^ Jjili \JU-i 
Jj-jJ ,-v, .• •;* jil jj*p\ilU I£il ( J»> ^SUl; 
l&Jj 4 a4 4aJl& 41)1 41)1 

J1 j»j*j oJuu j^p-l :iiJJi ULi (>? 
ijfe'i «IjLoi ( 1)1 jwu ojjJLs jLfS ^-1 j!3 
j*Jj Cj »>3 p Ojifc p lili» jhil pj 
JjiJl SjUij «l^fr^l ,J^* ^ JjJ pil UjJti jgil 
jalj C%1 a9 ("“ 4 ^)^ jfj' 0 ' ~*-*-*j 

Jou tj^lSll 3 ci-j> lil «oj^d <lUi (J Jjuj 

Cotlai aJjC- 41)1 41)1 (JyuJ 

4llc- ^U"j t 5 j' Sl jl 

pj aliaJall ^4 41)1 J Jl& ( y k a ^~J j' ‘i3l^l 
^jj 4*1^ 41)1 41)1 

J*3 U ^1 ^ J*j ‘ jlil ilj-j 

41)1 !j :4aX»u (Jtai 

: j3> i&« JUl Ag)4& j*j o^iajj »l3^j L^jS- 

4JlC lUlf- U 41)1 jj-lj \j 41)1} cii li (jwJ 
4*Xfr 41)1 41)1 (Jj*^) C«^4**3 l^p- *i!l 


1141 



Aa-jS Z\ (jiJj Uli :dULa j5 UUS* j\| 

'3Lu : Jji]3 ‘U> j^lll jj' cJjffij Jjfji {j^s>- 

(iUi jp cUcLal} '-Ifi- j^a ^>-1 

A' jj-aj 5| Jal JjA' 6* i|!i <5$ 
*JWdl j£ 05 <Co\J j£' jj jUUj Uli. Al 
toil' Ui lili UU 0ji-' 4 j' ci^j 

aJl£> 4JJ| A' JjUj 0^15 idJUtf CuLfrl8 
«A^UUJU 'ju ( jiU ^oi lil <5^ Uo\3 jj Uij 

j*d Uli j-UiJ jlli- ju Ui ^jii 

‘Ai j j j UU jjaaM t(3 o£l»> «UUi 
jiai oiyUij ajuoj <J dyd&j 
Y (“■Uy aA* AU' 4“^ A' Jj*D (*4*f 
A' Jl f^jil/-» J?}j j^S-6 
v-Usi-J' jL*o5 jU*o 4 ^JLc- OtaJLt Uli isfsnS 

Uoj jU C~ U L > Ji- t^jiya' CJL*d JUi jli ju 

«4/A CmAaj' ji • |J| ( jLfiJ o La ^ JUa 

0£ jA" ^ <> * , '- > ' ji A'j ‘tii 4^ :cJlA9 
jOjo jf 0p-U» o' Cu^J t\u5j' jil 
CwalC’ UtJ Ali ‘j&lj ^U>- cULc’' UllJ 
‘(Ji- Aj (.AJj '-'i'A’ fis" UUjU> OjJ 
<iU3U> OjJj £jp dUa^fcU 6' AUl 

Jii A*i ji-jM 41 <4+3 jp isfr 0>W 

0m5" U a|j jUc- 4 o^ 'a* Ali ^ A' 

■iiUc- Coti^ Oi^" ‘4"£ «<JlA 

c'.1a La' :jO-U«j a*1c. aU' 4’*^ A' J_j^3 JL5i 
jUj c *uii dLi A' ,J>- juii JjLu Jua 


La A|j * j I^JLaA (AttUa JW^) 

ojiti aiJj 'Ia jli Uii cJii' cJi" iilUii 
aW' A' j' 4 ^*L)***^’' Oj^^ O' 
0o Us OjUjUU" JjUi' Lu jJuiJ Uli 
A)J' ^r a «* 4JJ' jLaamu' iJUji iUi'? 
O' OA^I ( lp|j La Al^ jsjUy 
'Ia ^ ji :jLj cJi ju ^ ulf'li 

tcii u jL S\i oSU-j j? 

:|5"S Ua ^y> :cJuai UU jli U JjU LljJ jlai 

ujlli" 65 J^i ‘ 65 sj'> 

U4 J *j 5U 'j^it ii <0^'-^ 4. Jij^l® 

4'UAj^i Oi? «_A' 

Oi-A^' ^■A'' au' a' l^j 
uife 6^ 0« i? ‘AiS'iJ' L«' «Ua5^ 
o^IUj <UJ |jj4*Jj Luli>\i Ui 
Uiii cij-f jJ' Ui <j?$' ^ 

iLfcu i b LaLs aJ l J Oi - **»^ ^Jp 

Uja' cJ5o U' U 13 jUSlL) «U ^JjU (3 'iiij 
£* ;%ll' JL^&li 0^ - ciSls |Laj(L>! 5 t^iil 
^al ^so Sj o!i*rt' 4 ui>5 «oiA^*" 
(A^if’ |aiul3 |aJLu^ aA& Ail' 4^ A' Jj-j Jii 

Ja i^mjU 4 J^UaJ' Ja> 4t*\£ 4 jAj 

Luj5 J-i' j^Sf' j»^iUjl 3ja aUIs» 
jiii «4^u> ^ cJuii iSii y&\ Aijiiii «ila 
^ jl^ 'ij Ji- J* «jst cJsJl '3[3 41 

ja>» Oji^u 4^ o^ 


1142 



‘<Si v^'13 ‘(J* &»>j y' 

^UL)1 gj£ 3j U AlJffi ^Ilfr C, «l.»3 

\f^jj AUl V>’l | J^Juu ji AA)U iiJLtSi aSlii 
a) oJuii cSj~3 AjiioB caI OJuii cJLli 

cJ?Us jllfri i ) jhjj til\ : jul {AjjJii 
UI La*S :<Jli jUaM djj^Lit clJjjj 
<l»lJjl Jjbl «Mol J>a ^Jsui lil (aLjI]| jjJLi 
£A :Jjij (AJJaIJU Ajuaj jkUUaib j*.Al 

j*Aill Jila3 dUU Jp Jjj 

5 i^- J*? i?i? y i 1 S 1 j*. ii 

jJ d£>U? 5 ' tj*&* *Ls 4iil «Lu Ia t :A*i bis 
A- X %«J3 A t^IjA j|jJ 4JJl viUiLj |Jj J)\a> 

U4' tiij :VjSij* i3 cJlaI < 2 UjS \L ji\S 

J|> I 4 J aJ^uLs JjisJl I^j cJLIIsi gSWI ^a 
Jj-aJ bj t 5 i-«-Jl*l ^a aJjJ 5 jL>jI bl 
^)1 :JIa 3 ^jjjU a Jl& AJJl AJJl 
(UjI^aI Jjuu jl jJ^aU |JlLj aJlc> AJJl j J-A AJJI 

«ifc^l j} Sl :jvl bU f I l^kl :cJul 

ciii eUi JL g^-li jl JLj 5 Vj 

^ai» jIajLc- (j_jSo (dLUU juU 

^Sll ll£^A3jl 

Jj *4 jJ #!>l OaU*I r^J^* Jb 
AJJl U :cJUi t^J u uj a»Jj« AJJl AJJl 

J^i joU- iJ jZai aIaI J}U 51 

:cJ\5 dLjij Sl j£=aJj S/ : Jll AaJla-I jl a^=u 
JLj JlJ Ia AJJVj g^ jl a5^« Aj Ia AJjjj «iil 


(J JUS .IjJ» AAjJ jl jl? U» 8 ^aI !^A 5^ aj^a 

aJlc- AWl AJJl cUilLgl jj :^fel jbju 
aIaI j^u ei^A^i 5$i niUi^Ai y_ puij 

AJJI jpj I 4 I» OilLlt S/ AAJI3 :cJJi AajJ^ 5' 

JjAj Ia ^j^«u Iaj A«Jl& 4A)l 
^5 tl^j Aaj^Im»! IjI t^L»j A rt Lfr aUI axjI 
(Ja- «JUJ J«L& (iUi Jou cJLli oli 

ajjI (^o - jjA (A)i} UJ cJuS' 

c^JUtf Uls Ua^ | Ju^j AaI& ajjI 
J.;£ ^ U|3 <a!i 3 jjLO*" t 5^U> 

/S jJi jiii jp J^u ui iILi 1^5 

l li J>J^\ zjB cJlsbj ‘ t _5-JU ^ cJU» I 3 «AjJl 

«gfc» ^ jj' 'K*) 

oJ^sS : j\i jAil ^ 4^ ^ ''t&y 0 

ajjI Jj-«y O^j ^ 3 * Jl>» j5 j I cJjjt} «l-^lL 
5^ UJifr fil Ajj^j |JlLj aJl& AJJI S J«^> 

JI| 4^^5 lij jj«iL j - 1 ^ 1 4'*'^ ;^U» 

J43 ‘U^ J?-j ji 

Og«L}! ^I^J J»jil jjp (jijll C^I*««I jjA 
Aj^3 d JL^ t n l (^aJI yAl>" Uis jjjJjJlJl |^A ^^"aI 
.sI^mu iLbUI aj^LSL tQj5 a) c%&Jj (j,_^i«o 
juy O^OMflj j^Ajj ILa^c jIJaI Ia 4i)|3 
A*lfi> AJJl AJJI j» OaJJsjIj l. o ^»*»>l 9 
ajja)U J^ia «W-|l 4 jJ jjaiUJI ,-Jk-^j 

j£ j\S dUli Jjl tj3 dU^J :5^ji5 ^ 

AaI^ 4ill AJJl bis A x» «)l cJ>S 


1143 



A9tli 9 ^1 jjAlUil aJ^S» jkJu*^ 

i>? J?"J Gl w 4>!3 ‘Jj-rW 

A^JjaJ UbLljl S/j Sjif’ 

AjJl AUl (Jp *» » ** U ii Uli (J\d 

A^Lc- 4jj| AOl JIS (joJ-wjj AaJLC- 

j * fcS* ji^ j 45' <>? <ijk J*J 

^lxLt ^»1 C<13 :J15 liUl J uw» d Ll& 
: Jl^ ?4JJi •AiC' ££ ^1 AJJl U 
tjJujj aIIc. AJJl p> 4JJI JjJaj 5§ 4jbl jlfr 
uSj j^i Ajtiai aj\ 5” JL>- <lf>j jULol p lil 
U :C«1S «AjJo J* C~Jj>- Uli O <iUi J> jju 
a51^> JU £A jl gy JA 5j 4 j 1 jj-*3 

AlJl A)Jl ti^*D (J^ ajjI (j! 

jp- j$9 «SUU fjSAJ (iLJlfr (lUwal :jjuj aJlC- 

:oJj) 3 ^j)l iC*IS <iii 

Cyi Oij UaI Alll t^)l AJJl 

U AiJlji c*Ju U \§«Ltf *)ll S jl Jjp 
JjU? ^3 Alll O^LI ; - »J1 1A>I |kJl&l 

4jjl pi 4JDI J L* jJ tSUS juU ttAoa ^ »\ 

jcJo tOJUJO U ^Sbl Uv9 ipSjj aJLc. 
jl jJuj 4ljLfr &l ptf» 4AJI <Jpj} eUi ojT S 
U*3 AUl H m» ^jl tilj 1 a«a^" i 

jfcUoj aJlC; AtJl aJ^oj ^Jp 4jjl JJilj .C>mAJ 

^ Jj (6^f^!5 4»^ iS) 

^ 4J)I jajul U aIJIJI (joiti)! ^ Ijj ^Sj) 
^3 (^IaA ^)l Ajo «Ja3 A. «.tj 


S (*)1 jJuy aJl& 4mI 4AJl dj-*? & 
513 tAJjl? 5_J^ ' 

j\l u^i ,crji( jjii 5i> ‘1^«^ 

^4aJ 4A)b 5 Jlauj 2 IjCj ‘JUl 

j* S 3i»i 5^) d? Ji (f4^j' 
\£\ &M &j .l£ jiS (5 if-uii 
^p» 4 S 1 ! jpj j4 6i^' ip 

jL^uCl tiJ (^9- (jJuij aJlC' 4JJ1 

«UJ»I |Jug^ A^ifi’ 4A)1 AJDI Ujjj jivj] 

AJ^Ill pj) AJJ1 j\i (iUl«i Arti 4JJ\ ,p5 ( Jj> 
UaL*> Ua ajjI jS i jJI 

(UJ^tl #jU^lj tUUI Airtist jA Uil tjjill 

aL« jJi tAlll jlxi|3 /a! ulU- pi- 

V**^' JtSjliU <-Jc£ 11 ijj 

(\jil± ^All «^11 Jpj :J»y y 4bl Jj5j eUU 

Ka'ab bin Malik berkata, "Saya tidak pernah 
tertinggal dalam perang yang diikuti atau 
dipimpin langsung oleh Rasulullah ^ kecuali 
dalam perang Tabuk, tetapi saya pernah 
tertinggal dalam Perang Badar. Hanya 
saja, Rasulullah ^ tidak pernah mencela 
seorang muslim yang tidak turut dalam 
Perang Badar. Karena, Rasulullah keluar 
hanya untuk mencegat kaum kafir Ouraisy 
yang sedang berada dalam perjalanan 
dengan mengendarai unta hingga Allah 
mempertemukan kaum muslimin dengan 
musuh mereka tanpa terencana. Meski 
demikian aku ikut bersama Rasulullah 
pada malam Aqabah ketika kami berjanji 
untuk membela Islam. Dan aku tidak ingin 
kehadiranku di malam Aqabah ditukar 
dengan Badar meskipun Perang Badar lebih 
populer di kalangan kebanyakan orang. 


1144 



Berikut ini kisah ketika saya tidak turut serta 
bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. 
Belum pernah kondisiku benar-benar kuat 
dan mempunyai keluasan harta daripada 
ketika aku tidak ikut serta dalam perang 
Tabuk tersebut. Demi Allah, sebelumnya 
aku tidak menyiapkan dua ekor hewan 
tunggangan sama sekali dalam berbagai 
peperangan. Tetapi, dalam perang Tabuk 
ini aku bisa menyiapkan dua ekor hewan 
tunggangan. Telah menjadi tradisi Nabi 
bahwa dalam setiap peperangan beliau 
selalu merahasiakan tujuan peperangannya, 
hingga terjadilah perang Tabuk ini, yang 
mana beliau menjelaskan tujuan perangnya 
secara terang-terangan. 

Akhirnya Rasulullah ^ pergi berangkat 
menuju perang Tabuk saat cuaca sangat 
panas. Dapat dikatakan bahwa beliau 
menempuh perjalanan yang amat jauh dan 
penuh risiko serta menghadapi musuh yang 
berjumlah besar. Lalu Rasulullah menjelaskan 
kepada kaum muslimin apa yang akan 
mereka hadapi bersamanya. Oleh karena 
itu, beliau memerintahkan kaum muslimin 
untuk mempersiapkan perbekalan perang 
yang cukup. Pada saat itu, kaum muslimin 
yang menyertai beliau banyak sekali. Tidak 
tercatat di sebuah buku yang terpelihara 
(Buku catatan berisi daftar mereka)) 

Ka'ab berkata, 'Karena jumlah orang yang 
ingin absen dalam peperangan itu hanya 
sedikit, membuat mereka menyangka tidak 
akan ketahuan selama tidak ada wahyu 
yang turun dari Allah yang menjelaskannya.' 
Rasulullah berangkat perang Tabuk ketika 
hasil panen buah sangat memuaskan, 
hingga aku harus memalingkan perhatian 
dari hasil panen tersebut. Rasulullah dan 
kaum muslimin yang ikut serta sudah bersiap- 
siap dan aku pun segera pergi untuk mencari 
perbekalan bersama mereka. Lalu aku 
pulang tanpa memperoleh perbekalan sama 


sekali. Aku berkata dalam hati, 'Ah h, aku 
dapat mempersiapkan perbekalan sewaktu- 
waktu. Aku selalu berada dalam dua pilihan, 
antara berangkat dan tidak hingga orang- 
orang semakin siap.' 

Rasulullah berangkat bersama 

kaum muslimin, sedangkan aku belum 
mempersiapkan perbekalan sama sekali. 
Terasa bagiku bahwa aku dapat bersiap- 
siap sesudah satu hari atau dua hari dan 
bisa mengejar mereka. Maka setelah mereka 
berangkat aku pun pulang ke rumah untuk 
bersiap-siap, tapi aku tidak berbuat apa-apa. 
Aku senantiasa berada dalam kebimbangan 
seperti itu antara turut serta berperang 
atau tidak, hingga pasukan kaum muslimin 
telah bergegas berangkat dan perang pun 
berkecamuk. Kemudian aku ingin menyusul ke 
medan pertempuran -tetapi hal itu hanyalah 
angan-angan belaka- dan akhirnya aku 
ditakdirkan untuk tidak ikut serta ke medan 
perang. 

Setelah Rasulullah £§ pergi ke medan perang 
Tabuk, maka mulailah rasa sedih menyelimuti 
diriku ketika aku keluar ke tengah-tengah 
masyarakat sekitar. Aku menyadari bahwa 
tidak ada yang dapat aku temui kecuali 
orang-orang yang dalam kemunafikan atau 
orang-orang yang lemah yang diberikan uzur 
oleh Allah. 

Sementara itu, Rasulullah tidak mengingat 
diriku hingga beliau sampai di Tabuk. 
Kemudian, ketika beliau sedang duduk- 
duduk di tengah para shahabat, tiba-tiba 
beliau bertanya, 'Mengapa Ka'ab bin Malik 
tidak ikut serta bersama kita?' Seorang 
shahabat dari Bani Salimah menjawab, 'Ya 
Rasulullah, ia tertahan oleh serbannya dan 
membanggakan mantelnya.' Mendengar 
ucapan shahabat tersebut, Muadz bin 
Jabal berkata, 'Hai shahabat, buruk sekali 
ucapanmu itu! Demi Allah, wahai Rasulullah, 


1145 



saya tahu bahwa Ka'ab bin Malik adalah 
orang yang baik/ Kemudian beliau diam." 
Ka'ab melanjutkan kisahnya, "Kemudian 
ketika aku mendengar bahwa Nabi akan 
kembali mulai datang risau di hatiku, dan aku 
berangan-angan untuk dusta tetapi timbul 
pertanyaan dalam hati, 'Aku akan dapat 
melepaskan diri dari murkanya dengan 
apa kelak?' Kemudian aku bermusyawarah 
dengan orang-orang yang pandai dari 
kalangan kerabatku. Kemudian datang berita 
bahwa Nabi telah tiba, maka hilanglah semua 
kerisauan hatiku dan aku merasa bahwa aku 
tidak akan terlepas dari hukuman dengan 
sesuatu yang berupa dusta. Sehingga aku 
bertekad akan berkata jujur." 

Tak lama kemudian Rasulullah $£ tiba di kota 
Madinah. Seperti biasa, beliau langsung 
menuju Masjid— sebagaimana tradisi beliau 
manakala tiba dari bepergian ke suatu 
daerah— untuk melakukan shalat. Setelah 
shalat sunah, beliau langsung bercengkrama 
bersama para shahabat. Setelah itu, 
datanglah beberapa orang shahabat yang 
tidak ikut serta bertempur bersama kaum 
muslimin seraya menyampaikan berbagai 
alasan kepada beliau dengan bersumpah. 
Diperkirakan mereka yang tidak turut serta 
bertempur itu sekitar 80 orang lebih. Ternyata 
Rasulullah menerima alasan secara lahir 
dari mereka yang tidak ikut serta berperang, 
membaiat mereka, memohon ampun untuk 
mereka, dan menyerahkan apa yang 
mereka sembunyikan dalam hati mereka 
kepada Allah. 

Selang beberapa saat kemudian, aku datang 
menemui Rasulullah gjj. Setelah aku beruluk 
salam, beliau tersenyum seperti senyuman 
orang yang menahan marah. Kemudian 
beliau pun bersabda, 'Kemarilah/ Lalu 
aku berjalan mendekati beliau hingga aku 
duduk tepat di hadapan beliau. Setelah 
itu beliau bertanya, 'Mengapa kamu tidak 


ikut serta bertempur bersama kami, wahai 
Ka'ab? Bukankah kamu telah berjanji untuk 
menyerahkan jiwa ragamu untuk Islam?' 
Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, demi 
Allah seandainya aku berhadapan dengan 
orang selain engkau, aku yakin bisa bebas 
dari kemurkaannya karena alasan yang aku 
sampaikan. Namun, demi Allah, aku tahu jika 
sekarang aku menyampaikan kepada engkau 
alasan yang penuh dusta hingga membuat 
engkau tidak marah, tentu Allah yang akan 
membuat engkau marah kepadaku. 

3ika aku menyampaikan alasan yang 
sejujurnya kepada Anda, tentu Anda 
akan mendapati bahwa sungguh aku 
melakukannya hanya karena mengharap 
kebaikan dari Allah. Demi Allah, sesungguhya 
tidak ada uzur yang membuatku tidak ikut 
serta berperang. Demi Allah, aku tidak 
berdaya sama sekali kala itu meskipun 
aku mempunyai peluang yang sangat 
longgar untuk ikut berjuang bersama kaum 
muslimin/ Mendengar pengakuan yang 
tulus itu, Rasulullah pun bersabda, 'Orang ini 
telah berkata jujur dan benar. Oleh karena 
itu, berdirilah hingga Allah memberimu 
keputusan/ 

Akhirnya aku pun berdiri dan beranjak 
dari sisi beliau. Tak lama kemudian, ada 
beberapa orang dari Bani Salimah beramai- 
ramai mengikutiku seraya berkata, 'Hai 
Ka'ab, demi Allah, sebelumnya kami tidak 
mengetahui bahwa kamu telah berbuat suatu 
kesalahan/dosa. Kamu benar-benar tidak 
mengemukakan alasan kepada Rasulullah 
sebagaimanaalasanyangdikemukakanpara 
shahabat lain yang tidak turut berperang. 
Sesungguhnya, hanya istighfar Rasulullah 
untukmulah yang menghapus dosamu.'" 
Ka'ab bin Malik melanjutkan kisahnya, "Demi 
Allah, mereka selalu mencercaku hingga 
aku ingin kembali lagi kepada Rasulullah 
$jjj lalu aku dustakan diriku. Ka'ab bin Malik 


1146 



berkata, 'Apakah ada orang lain yang telah 
menghadap Rasulullah seperti diriku 
ini?' Orang-orang Bani Salimah menjawab, 
'Ya. Ada dua orang lagi seperti dirimu. 
Kedua orang tersebut mengatakan kepada 
Rasulullah seperti apa yang telah kamu 
utarakan dan Rasulullah pun menjawabnya 
seperti jawabannya kepadamu.' Ka'ab bin 
Malik pun bertanya, 'Siapakah kedua orang 
tersebut hai para shahabat?* Mereka (kaum 
Bani Salimah) menjawab, 'Kedua orang 
tersebut adalah Murarah bin Rabi'ah Al-Amin 
dan Hilal bin Ummayah Al-Waqifi.'" 

Ka'ab bin Malik berkata, "Kemudian mereka 
menyebutkan dua orang shahabat yang 
saleh yang ikut serta dalam Perang Badar dan 
keduanya layak dijadikan teladan yang baik. 
Setelah itu, aku pun berlalu ketika mereka 
menyebutkan dua orang tersebut kepadaku. 
Ka'ab bin Malik berkata, 'Beberapa hari 
kemudian, Rasulullah melarang kaum 
muslimin untuk berbicara dengan kami 
bertiga yang tidak ikut serta dalam perang 
Tabuk. Sejak saat itu, kaum muslimin mulai 
menjauhi dan berubah sikap terhadap kami 
bertiga hingga bumi ini terasa asing bagi 
kami. Sepertinya, bumi ini bukanlah bumi 
yang pernah aku huni sebelumnya dan hal itu 
berlangsung lima puluh malam lamanya/ 

Dua orang temanku yang tidak ikut serta 
dalam perang Tabuk itu kini bersimpuh sedih 
di rumahnya sambil menangis, sedangkan 
aku adalah seorang anak muda yang 
tangguh dan tegar. Aku tetap bersikap wajar 
dan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti 
biasanya. Aku tetap keluar dari rumah, pergi 
ke masjid untuk menghadiri shalat jamaah 
bersama kaum muslimin lainnya, dan berjalan- 
jalan di pasar meskipun tidak ada seorang pun 
yang sudi berbicara denganku. Hingga pada 
suatu ketika aku menghampiri Rasulullah ^ 
sambil memberikan salam kepadanya ketika 
beliau berada di tempat duduknya usai 


shalat. Aku bertanya dalam hati, 'Apakah 
Rasulullah akan menggerakkan bibirnya 
untuk menjawab salam atau tidak? Kemudian 
aku melaksanakan shalat di dekat Rasulullah 
sambil mencuri pandangan kepada beliau. 
Ketika aku telah bersiap untuk melaksanakan 
shalat, beliau memandang kepadaku. Dan 
ketika aku menoleh kepadanya, beliau pun 
mengalihkan pandangannya dariku/ 

Setelah lama terisolasi dari pergaulan 
kaum muslimin, aku pun pergi berjalan- 
jalan hingga sampai di pagar kebun Abu 
Oatadah. Abu Oatadah adalah putra 
pamanku (sepupuku) dan ia adalah orang 
yang aku sukai. Sesampainya di sana, aku 
pun mengucapkan salam kepadanya. Tetapi, 
demi Allah, sama sekali ia tidak menjawab 
salamku. Akhirnya aku memberanikan 
diri untuk bertanya kepadanya, 'Hai Abu 
Oatadah, aku bersumpah kepadamu dengan 
nama Allah, apakah kamu tidak mengetahui 
bahwa aku sangat mencintai Allah dan 
Rasul-Nya?' Ternyata Abu Oatadah hanya 
terdiam saja. Lalu aku ulangi lagi ucapanku 
dengan bersumpah seperti yang pertama 
kali. Namun, ia tetap saja terdiam. Kemudian 
aku ulangi ucapanku dan ia pun menjawab, 
'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui tentang hal ini/ 

Mendengar ucapannya itu, berlinanglah 
air mataku dan aku pun kembali ke 
rumah sambil menyusuri kebun tersebut. 
Ketika aku sedang berjalan-jalan di pasar 
Madinah, ada seorang lelaki dari negeri 
Syam yang berjualan makanan di kota 
Madinah bertanya, 'Siapakah yang dapat 
menunjukkan kepadaku di mana Ka'ab bin 
Malik?' Lalu orang-orang pun menunjukkan 
kepadaku hingga orang tersebut datang 
kepadaku sambil menyerahkan sepucuk 
surat kepadaku dari raja Chassan. Karena 
aku dapat membaca dan menulis, maka aku 
pun memahami isi surat tersebut. Ternyata 


1147 



isi surat tersebut sebagai berikut, 'Kami 
mendengar bahwa temanmu (maksudnya 
adalah Rasulullah g|) telah mengucilkanmu 
dari pergaulan umum, sedangkan Rabbmu 
sendiri tidaklah menyia-nyiakanmu seperti itu. 
Oleh karena itu, bergabunglah dengan kami, 
niscaya kami akan menolongmu.' 

Selesai membaca surat itu, aku pun berkata, 
'Sebenarnya surat ini juga merupakan sebuah 
bencana bagiku.' Lalu aku memasukkannya 
ke dalam tungku dan membakarnya 
hingga musnah. Setelah 40 hari lamanya 
menjalani pengucilan umum, ternyata wahyu 
Rabb pun tidak juga turun. Hingga pada 
suatu ketika, seorang utusan Rasulullah 
mendatangiku sambil menyampaikan 
sebuah pesan, 'Hai Ka'ab, sesungguhnya 
Rasulullah |§ memerintahkanmu untuk 
menjauhi istrimu.' Aku bertanya, 'Apakah 
aku harus menceraikan atau bagaimana?' 
Utusan tersebut menjawab, 'Tidak usah kamu 
ceraikan. Cukup kamu menjauhinya, jangan 
mendekatinya/ 

Lalu aku katakan kepada istriku, 'Wahai istriku, 
sebaiknya engkau pulang terlebih dahulu ke 
rumah orang tuamu dan tinggallah bersama 
mereka hingga Allah memberikan keputusan 
yang jelas dalam permasalahan ini/ Ka'ab bin 
Malik berkata, 'Tak lama kemudian istri Hilal 
bin Umayyah pergi menemui Rasulullah 3 ^ 
sambil bertanya, 'Wahai Rasulullah, Hilal bin 
Umayyah itu sudah lanjut usia dan lemah serta 
tidak mempunyai pembantu. Oleh karena itu, 
izinkanlah aku merawatnya/ Rasulullah pun 
menjawab, 'Jangan. Sebaiknya kamu tidak 
usah menemaninya terlebih dahulu dan ia 
tidak boleh dekat denganmu untuk beberapa 
saat/ 

Istri Hilal tetap bersikeras dan berkata, 
'Demi Allah ya Rasullah, sekarang ia 
tidak mempunyai semangat hidup lagi, la 
senantiasa menangis, sejak mendapatkan 
permasalahan ini sampai sekarang/ Ka'ab 


bin Malik berkata, 'Beberapa orang dari 
keluargaku berkata, 'Sebaiknya kamu 
meminta izin terlebih dahulu kepada 
Rasulullah dalam masalah istrimu ini. Karena 
Rasulullah sendiri telah memberikan izin 
kepada Hilal bin Umayyah untuk merawat 
suaminya/ Ka'ab bin Malik berkata, 'Aku tidak 
akan meminta izin kepada Rasulullah dalam 
persoalan istriku ini. Karena, bagaimanapun 
aku tidak akan tahu bagaimana jawaban 
Rasulullah nanti jika aku meminta izin kepada 
beliau karena aku masih muda/ 

Ka'ab bin Malik berkata, 'Ternyata hal itu 
berlangsung selama sepuluh malam hingga 
dengan demikian lengkaplah sudah 50 malam 
bagi kami terhitung sejak kaum muslimin 
dilarang untuk berbicara kepada kami. 
Ka'ab bin Malik berkata, 'Lalu aku melakukan 
shalat Subuh pada malam yang ke-50 di 
bagian belakang rumah. Ketika aku sedang 
duduk dalam shalat tersebut, diriku diliputi 
penyesalan dan kesedihan. Sepertinya bumi 
yang luas ini terasa sempit bagi diriku. Tiba* 
tiba aku mendengar seseorang berteriak 
dengan lantangnya menembus cakrawala, 
'Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah!' Maka 
aku pun tersungkur sujud dan mengetahui 
bahwa aku telah terbebas dari persoalanku. 
Ka'ab bin Malik berkata, 'Kemudian Rasulullah 
M mengumumkan kepada kaum muslimin 
usai shalat Subuh bahwa Allah menerima 
tobat kami setelah beliau shalat Subuh. 

Maka berdatanganlah orang-orang yang 
mengucapkan selamat kepadaku dan 
kedua temanku. Bahkan, ada orang yang 
berkendaraan kuda datang untuk memberi 
ucapan selamat kepadaku juga dari suku 
Aslam yang lari untuk menyampaikan kabar 
gembira kepadaku, tetapi suara jeritan 
itulah pertama yang aku dengar. Karena 
itu, setelah sampai kepadaku langsung aku 
buka bajuku dan aku berikan kepadanya, 
sebagai imbalan atas ucapan selamatnya 


1148 



yang ia teriakkan dari jauh itu. Dan ketika aku 
pergi menghadap Rasulullah, orang-orang 
menyambutku dengan ucapan selamat atas 
tobatku yang diterima Allah. (Begembira atas 
tobat dan ampunan Allah kepadamu)) 
Sesampainya di masjid, Rasulullah duduk 
dikerumuni oleh shahabat. Maka, bangunlah 
Thalhah bin Ubaidillah untuk menyambut dan 
memberi salam kepadaku. Demi Allah, tak 
seorang pun dari shahabat Muhajirin yang 
berdiri selainnya, karena itu aku tidak akan 
melupakan tindakan Abu Thalhah itu." 

Ka'ab berkata, "Ketika aku memberi salam 
kepada Nabi dijawab dengan muka 
yang berseri-seri karena sangat gembira, 
lalu bersabda, 'Sambutlah dengan gembira 
sebaik hari yang tiba padamu, yang tidak 
pernah terjadi padamu sejak dilahirkan dari 
perut ibumu.' Lalu aku bertanya, 'Darimu ya 
Rasulullah, atau langsung dari Allah?' Nabi 
menjawab, 'Bukan dariku, tetapi langsung 
dari Allah.' Dan sudah biasa Nabi jika 
bergembira maka bersinar wajahnya bagai 
belahan bulan. Kami mengenali itu. 
Kemudian aku tetap duduk di depan Nabi 
lalu berkata, 'Ya Rasulullah, sebagai tanda 
syukur atas pengampunan yang diberikan 
Allah, aku akan sedekahkan semua harta 
kekayaanku untuk Allah dan Rasul-Nya.' 
Rasulullah bersabda, 'Tahan sebagian 
hartamu maka itu lebih baik bagimu.' Aku 
jawab, 'Tika demikian, maka aku menahan 
bagianku yang ada di Khaibar/ Lalu aku 
berkata, 'Ya Rasulullah, sungguh Allah telah 
menyelamatkan aku karena berkata benar, 
dan untuk melanjutkan tobatku aku tidak 
akan berkata dusta selama hidupku. Demi 
Allah, aku tidak pernah melihat seorang 
muslim diuji karena berkata benar seperti 
yang terjadi padaku, dan sejak itu aku tidak 
pernah sengaja berdusta hingga hari ini. Dan 
semoga Allah terus memeliharaku hingga 


aku mati. Maka Allah menurunkan ayat (yang 
artinya): 

'Sesungguhnya Allah telah menerima tobat 
Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang- 
orang Anshar yang mengikuti Nabi dalam 
masa kesulitan, setelah hati segolongan dari 
mereka hampir berpaling, kemudian Allah 
menerima tobat mereka itu. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
kepada mereka. 

Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan 
(penerimaan tobat) mereka, hingga apabila 
bumi telah menjadi sempit bagi mereka, 
padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun 
telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta 
mereka telah mengetahui bahwa tidak ada 
tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan 
kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima 
tobat mereka agar mereka tetap dalam 
tobatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang 
Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. 
Hai orang-orang yang beriman bertakwalah 
kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama 
orang-orang yang benar.' (At-Taubah: 117- 
119)) 

Demi Allah. Aku merasa tiada nikmat yang 
diberikan Allah kepadaku setelah mendapat 
hidayah masuk Islam, yang lebih besar 
dalam perasaanku daripada mengaku 
yang sebenarnya kepada Rasulullah yang 
seandainya waktu itu aku berdusta lalu 
binasa bagaimana orang-orang yang telah 
berdusta, sebab Allah berfirman terhadap 
orang-orang yang dusta dalam wahyu 
sejahat-jahat yang disebutkan, yaitu dalam 
ayat 95-96 surat At-Taubah: 

'Kelak mereka akan bersumpah kepadamu 
dengan nama Allah, apabila kamu kembali 
kepada mereka, supaya kamu berpaling dari 
mereka. Maka berpalinglah dari mereka, 
karena sesungguhnya mereka itu adalah 
najis dan tempat mereka Dahanam, sebagai 


1149 



balasan atas apa yang telah mereka 
kerjakan. 

Mereka akan bersumpah kepadamu, 
agar kamu rida kepada mereka. Tetapi, 
jika sekiranya kamu rida kepada mereka, 
sesungguhnya Allah tidak rida kepada orang- 
orang yang fasik itu.'" (At-Taubat: 95-96)) 
Ka'ab berkata, "Maka kami bertiga tertinggal 
ditangguhkandarimerekayangtelahditerima 
oleh Rasulullah ^ dan dimintakan ampun 
ketika mereka telah berani bersumpah, 
sedangkan urusan kami ditangguhkan 
sampai Allah sendiri yang memutuskannya. 
Maka dengan demikian arti ayat, 'Dan 
terhadap tiga orang yang ditangguhkan,' 
bukan berarti tertinggalnya kami dari perang, 
tetapi tertundanya pengampunan kami dari 
orang-orang yang berani bersumpah dan 
membawa uzur kepada Nabi sehingga 
diterima dari mereka, sedangkan kami masih 
ditangguhkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Hadits Ka'ab bin Malik dan firman Allah 
Ta'ala: "Dan terhadap tiga orang yang 
ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka". 
(79)) 

Penjelasan 

2J5 fjjc. : Tabuk adalah sebuah tempat sejauh 
sepuluh marhalah menuju Syam. Kata Tabuk 
tidak bertanwin karena muannats dan nama, 
atau ditanwin dengan dimaksudkan sebuah 
tempat. 

: Allah tidak mencela seorang pun. 
tilc. : Dari perang Badar. 

J&, » js? : ‘ir adalah unta yang membawa 
barang. 

: Maksudnya di antara kaum muslimin, 
fjyic. ogj : Orang-orang kafir Quraisy. 

: Kami mengadakan perjanjian. 

J, : Penggantinya. 


: Lebih besar sebutannya. 

£ : Maksudnya perang Tabuk. 

IaJL iSj 3 : Mengesankan yang lain. ’^Jp 
adalah Anda menyebut suatu kata yang 
memiliki dua makna, makna pertama lebih 
dekat dari makna lain, sehingga dikira yang 
dimaksud adalah makna dekat, padahal yang 
dimaksudkan adalah makna yang jauh. 

553*11 lili: : Maksudnya perang Tabuk. 

ijUJj : Padang pasir tanpa air, dikhawatirkan 
membuat orang mati. 

: terungkap, terlihat jelas. 
fep : Agar mereka mempersiapkan 

segala kebutuhan yang diperlukan dalam 
perjalanan perang ini. 

: Nabi ^ menyamp aikan tujuannya 
secara jelas. 

iljiSlI : Dalam bahasa Arab, diwan artinya 
kumpulan lembaran-lembaran, atau buku 
berisi catatan nama para prajurit dan orang- 
orang yang mendapatkan tunjangan. Asy- 
Syihab menukil dari Al-Marzuqi dalam 
Syarhul Fush-hi, diwan adalah bahasa Arab 
dari kata dawwantu al-kitab artinya aku 
menata dan menulis buku dengan rapi, 
karena di dalam buku tersebut berbagai 
kondisi orang dicatat dan ditulis. Inilah 
yang benar, kata ini bukan berasal dari 
bahasa asing yang diarabisasikan. Demikian 
penuturan Asy-Syihab. Dinukil dari ulasan 
Ahmad Muhammad Syakir untuk kitab Al- 
Mu’arrab karya Al-Jawaliqi. 
a : Karena banyaknya prajurit. 
dJU&S : Lantas. 

if l : Lelah dan berusaha sekuat tenaga dalam 
sesuatu. 

o* $ : Maksudnya bekal 

peijalanan. 

ljLaS ot jJu : Setelah mereka semua berangkat. 
# 5 t : Para prajurit sudah tiba lebih dulu. 


1150 



j&Jl kAs. \J£JS : Dikiranya sikap nifaq. 

^ ly&j : Memandang sisi tubuh, kata 
kiasan untuk orang bangga diri dan sombong. 
Atau memandang pakaian, sebagai kiasan 
pakaiannya indah dan menawan. Orang 
Arab menyebut pakaian indah 'athaf, karena 
pakaian melekat di ketiak. 

Stiti : Kembali ke Madinah. 
cJuJSj : Lantas. 

Uols : Kedatangan beliau. 

£15 : Hilang. 

: Aku bertekad untuk itu. 

: Orang-orang yang tidak ikut 
perang Tabuk karena malas dan sifat nifaq. 

: Menyampaikan alasan. 
jUkSte : Sisi lahir mereka. 

M Jj mengikuti 

pola kata u/a'ada, artinya aku menyerahkan 
urusan kepada-Nya. 

£ liUU- U : Apa yang membuatmu tidak 
ikut berperang. 
cJ&l : Aku membeli. 

'&'J & : Tungganganmu. 

: Tunggangan, bentuk tunggalnya 
rahilah, tidak mengikuti bentuk kata aslinya. 
'HjJt : kefasihan, kekuatan dan keahlian 
dalam berbicara, dimana kata-kata yang 
dikaitkan kepadaku diterima dan tidak 
ditolak. 

: Hendaknya mereka bersegera. 

: Maksudnya marah. 

: Mereka melompat. 

&& : Maksudnya sebagian dari dosamu, 
jlaiill : Beri’rab rafa’ karena kata-kata (•&&), 
karena isim fa’il berfungsi seperti fungsi fi'il- 
nya. 

: Mencelaku dengan keras. 


«S&t : Dengan rafa’, maksudnya khusus 
untuk tiga orang, sama seperti doa berikut 
ini, \£\\siyik\ (ya Allah! Ampunilah 
kami, golongan ini), &\ munada, ts^bJVsifatnya. 
Adanya mereka diberi jawaban seperti itu, 
karena aslinya memang seperti itu, lalu 
dinukil untuk makna yang dikhususkan. 
Setiap kata yang dialihkan dari suatu bab ke 
bab lain, i’rabnya mengikuti aslinya, sama 
seperti fi'il-fi’ilta'a//ub. 

££ Ui *J$\ ti : Maknanya; 
segalanya berubah bagiku, bahkan bumi. 
Bumi terasa asing bagiku, seakan menjadi 
bumi yang tidak aku kenali. Perasaan ini 
dirasakan orang yang sedih karena apa 
saja, bahkan perasaan seperti ini juga ia 
rasakan di dalam dirinya sendiri. As-Suhaiii 
menjelaskan, Nabi jg sangat marah terhadap 
orang yang tidak ikut dalam perang meski 
jihad hukumnya fardhu kifayah, namun bagi 
kaum Anshar hukumnya wajib ‘ain, karena 
mereka berjanji setia untuk berperang. 
Buktinya adalah kata-kata kaum Anshar 
kala mereka menggali parit besar di sekitar 
Madinah; 

Kami-lah yang berjanji setia kepada 
Muhammad 

Untuk berjihad selama kami masih hidup 
Untuk itu, ketidakhadiran mereka dalam 
perang Tabuk ini merupakan dosa besar, 
sama seperti melanggar perjanjian yang 
mereka buat. 

U&ll» : Tunduk. 

jLe.ii.ij ; Yang paling muda dan paling 

kuat di antara mereka. 

g : Aku berkeliling di pasar-pasar. 
jMll i : Aku memandangnya secara 
rahasia. 

o-lfMi fe-jt : Sikap berpaling orang-orang. 

; Aku naik ke atas dinding. 


1151 



fSHll jjp U : Karena larangan umum untuk 
berbicara dengan mereka yang tidak ikut 
perang. 

: Aku memintamu karena Allah. Kata ini 
berasal dari kata nasyid artinya suara, 
fk' '4 ^j5 JajI : Ini bukan kata-kata untuk 
Ka’ab karena ia tidak meniatkan hal itu, 
karena berbicara kepadanya dilarang Nabi 
IH, ia hanya memperlihatkan keyakinan diri. 
Misalkan seseorang bersumpah untuk tidak 
berbicara dengan Zaid, lalu Zaid bertanya 
sesuatu padanya, kemudian ia menjawab, 
"Allahu a'lam,” bukan dengan maksud 
menjawab atau memperdengarkan kata-kata 
kepadanya, ia tidak melanggar sumpah, 
jlii l : Aku naik ke atas dinding rumah 

untuk keluar dari kebun, 
pllll Jit i&f j* : Nabath artinya petani dari 

kalangan Ajam (non Arab). Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan, kata ini dikaitkan pada 
kata istinbatul ma yang artinya menimba air. 
Saat itu, mereka berprofesi sebagai petani, 
il : Maksudnya orang-orang 

tidak berbicara pada Ka'ab bin Malik, mereka 
hanya menggunakan bahasa isyarat, sebagai 
penekanan untuk memutuskan hubungan 
dan berpaling darinya. 

Olic- : raja Ghassan, namanya Jabalah bin 
Ayham. 

iii jij : Di suatu tempat di 
mana hak-hakmu terbaikan di sana. 

^ : Kami akan menyertakanmu 

dalam kenikmatan dan kekuasaan yang kami 
miliki. 

Ui : Saat aku membaca surat raja Ghassan. 
dJLlZj : Aku menghampiri. 

^Jsi \ : Tungku pembuatan roti. 

^ : Aku menyalakan tungku itu dengan 

surat tersebut. 


jj pL ly jllfc iul jJ ‘ Agar ia 

melayani keperluanmu. 

L li Jij tflj : Yaitu masih kuat untuk melayani 
diri sendiri. 

*jp oJUj : Maksudnya hatiku serasa 
sempit, tidak muat untuk kesenangan dan 
keceriaan karena sangat terasing dan sedih. 

U. fg. cJUy : Padahal bumi luas 
dan lapang. Kata-kata ini perumpamaan 
bagi orang bingung menghadapi urusannya, 
seakan ia tidak menemukan tempat untuk 
merasa tenang, ia selalu merasa resah dan 
berkeluh kesah, 
jji : Naik ke atas. 

: Sebuah gunung familiar di Madinah. 

: Bergembiralah. 
oSlj : Memberitahukan. 

: Ke arah. 

\1£ 6\ J&j : Mendorong kudanya untuk 

berlari kencang. 

\Zg : Sekelompok demi sekelompok, 
j '\£ 4 i : Jalan dengan kecepatan antara berjalan 
biasa dan berlari. 

&ilaj UUlf Vj : Maksudnya kabar gembira 
yang disampaikan Thalhah kepadaku terkait 
penerimaan tobatku. Aku selalu teringat 
kebaikannya itu, dan aku berhutang jasa 
padanya. 

: Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan 
dalam Al-Fath, dipertanyakan terkait 
rahasia batasan potongan bulan dalam 
kata-kata Ka’ab ini, padahal sebagian besar 
kata-kata orang fasih menyamakan wajah 
orang dengan bulan tanpa batasan. Seperti 
disebutkan sebelumnya dalam sifat Nabi ^§, 
para sahabat menyamakan wajah beliau bak 
mentari terbit, juga dengan persamaan lain. 
Ka’ab bin Malik, yang mengucapkan kata- 
kata ini, termasuk salah seorang pujangga 
dari kalangan sahabat. Ka’ab terkenal di 


1152 



bidang syair. Untuk itu, kata-kata yang ia 
sebut perlu dibatasi untuk suatu hikmah. 
Pengecualian warna hitam pada bulan yang 
dituturkan sebagian orang, tidak kuat untuk 
batasan kata-kata ini, karena yang dimaksud 
adalah menyerupakan wajah Nabi jg 
dengan cahaya dan sinar bulan. Cahaya dan 
sinar bulan hanya terlihat sempurna pada 
batas minimal potongan murni bulan. Ada 
sejumlah penjelasan terkait gambaran sifat 
Nabi sg ini, di antaranya mengisyaratkan 
pada titik sinar terang pada wajah beliau, 
yaitu di bagian dahi. Pada bagian ini, raut 
kegembiraan terlihat, seperti dikatakan 
Aisyah, "Beliau gembira, raut-raut muka 
beliau bersinar." Seakan Ka’ab menyamakan 
sebagian wajah beliau, sehingga tepat jika 
Ka’ab menyamakan sebagian wajah beliau 
dengan sebagian potongan bulan. 

Ha : Yaitu binar wajah beliau kala 

gembira. 

<^U j* o' : Aku menyedekahkan seluruh 
hartaku. 

«li : Kata untuk sesuatu yang disedekahkan, 
seperti disebut dalam firman Allah s&, 
"Ambillah zakat dari harta mereka, guna 
membersihkan dan menyucikan mereka." 
(At-Taubah: 103). Disebutkan dalam Ash- 
Shih&h; shadaqah adalah sesuatu yang 
disedekahkan kepada orang-orang fakir 
semata karena Allah dan Rasul-Nya. Untuk 
itu, J) di sini bermakna J (untuk), 
dtf jji- liU U lillit : Nabi Sjg 

memerintahkan Malik untukmenyedekahkan 
sebagian harta saja karena beliau khawatir 
Malik tertimpa kesulitan karena kemiskinan 
dan khawatir Malik tidak sabar menghadapi 
kehidupan sulit. 

JjJ. ijjl lli-f fk! U aUI j» 

\L. ^jJ\ cj±jj i$z lili Ji OilS ojrs : 

Maksudnya lebih memberikan kenikmatan 
padanya. Bala' dan ibla' bisa digunakan 
untuk kebaikan dan juga keburukan, namun 


ketika disebut secara mutlak, umumnya 
untuk keburukan. Ketika dimaksudkan untuk 
kebaikan, diberi batasan seperti yang tertera 
dalam kata-kata hadits ini; \L» 
“Sungguh, Allah telah menerima tobat Nabi,” 
(At-Taubah: 117). Allah mengampuni Nabi jgg 
karena memberikan izin kepada orang-orang 
munafik untuk tidak ikut perang, ini sama 
seperti firman-Nya, “Allah memaafkanmu 
(Muhammad). Mengapa engkau memberi izin 
kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), 
sebelum jelasbagimuorang-orangyangbenar- 
benar (berhalangan) dan sebelum engkau 
mengetahui orang-orangyang berdusta?” (At- 
Taubah: 43) "Dan bersamalah kamu dengan 
orang-orang yang benar." (At-Taubah: 119). 
Yang benar imannya, jangan kalian bersama 
dengan orang-orang munafik yang tidak 
ikut berperang, atau ikutlah bersama orang- 
orang yang ikut berperang dan aku (Nabi sg) 
tidak mendustakannya. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, ulama menyatakan, kata ^ 
dalam 'J adalah huruf tambahan. 
Maknanya; bahwa aku mendustakannya, 
sama seperti yang disebut dalam firman- 
Nya, “Apakah yang menghalangimu untuk 
bersujud (kepada Adam) di waktu Aku 
menyuruhmu (Al-A’r&f: 12). Nabi jg 
berkata kepada orang-orang yang berdusta 
kala wahyu turun kepada beliau, "Kata- 
kata paling buruk yang pernah diucapkan 
kepada seseorang,” maksudnya si pendusta 
mengucapkan kata-kata terburuk. 

tS| : Ketika kalian pulang dari perang 
dan menemui mereka. "Allah tidak akan rida 
kepada orang-orang yang fasik.” (At-Taubah: 
96) Maksudnya, keridaanmu semata tidaklah 
berguna bagi mereka karena Allah murka 
kepada mereka, mereka patut mendapatkan 
siksa, cepat atau lambat. 

5J \Jfc- cm- : Kala mereka tidak ikut berperang 
karena uzur. 


1153 



U-j'J : Menunda. Al-Hafizh menjelaskan 
dalam Al-Fath; intinya, Ka'ab menafsirkan 
firman Allah «s , “ Dan terhadap tiga orang 
yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi 
terasa sempit bagi mereka, padahal bumi 
itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula 
terasa) sempit bagi mereka, serta mereka 
telah mengetahui bahwa tidak ada tempat 
lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada- 
Nya saja, kemudian Allah menerima tobat 
mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, 
Maha Penyayang.” (At-Taubah: 118). Yaitu 
mereka yang diakhirkan hingga Allah 
menerima tobat mereka, bukannya tidak ikut 
berperang. 

: Penundaannya. 


HADITSUL IFKI (TUDUHAN DUSTA) 
DAN TOBATNYA PENUDUH ZINA 

HAD1TS KE-1763 

aII £. 4)1 tZJM vijoi -w\r 

cil3 $ll U ji? \$ j\l 5U «fLj 

lil aJLc- 4A)I 4JJl 

£$3\i A^-ljjl Oo ^51 tVjil Svjl 
oJli Ajw a 4£> 4j)l 4jjl 
l*li ^3*3 ojji ^ VZZaJ ^iti 

jalUj i-ic’ 4jl 4)1 ^ 

Jjil} j_)jl U Juu 

Ui& 4)1 4)1 JJ-I 3 ^ 'M 

UjiS Jlij «2 Uj jilly 

jjjil jo> iLJ 5il 


C-m «/ 1 $ lili jjioil O^jl >■ CvwM«i 

jla£> lili c* » b4i Jl c*Uil 
«Cot^i ( 4 alil ji tJ U£ 
jJl Jajfcjll :cJ\i o)U&l Jjtfr 

Jp ojL^i tjjrSj* IjJuju-lI ly^ 

Ali jl fij «aIIc- ilSj\ cJ5* ^41 
^ 1 ; j j |J lili>» <illi il *»L«Ul o'C) 
|lli j»ll^Jl ilUJl ^5* U Uli jl^Jdl 

AJjU* OuSj Ai>" plJI 

OjU-jj IjjlUi Jlil lyUli Jj-ljl Ajbo^- 

1$j c '*£s*& j**ju»I U >*ju 

cu5* ,jjJl (JjU c*41si IwJ 1 Sj ^IS j^ju 

UI Uui c^jujLm» ^il cJLtfcj <aj 

Um 9 tj^c- (jjLJit < J,jU 3 U4U- 

s! 3 J JJaiJl 

v |i3»i (^jU ouil Slj-*» (j l^i (JjU jU& ^w?\i 
cJilcLali oUw^l J*3 ^lj 5 i> 

(^Ui ^ ,^-j 03 IA 9 ^j£- 5 i?" 

AJU Cou^o Slj «UlSsu luilaj U 4) lj j 

jfJjji *«Jb -|3 ^ui 

,j ijij JJ^jli l^LSiji <l^JI cUii «Iajj Jc 

eb^l^ Jj3 ^jSl b%&&}y eil^i :cJ\l 

5j3j i>-l) ojji J15 jjJu» ^ £^l 4 J| Ilfr 

»JU& Aj & jScjj ^lii 51 ? Ail 0 >-l :(C-jail 


1154 



p :Uiwl 5 jlSj 4 ju£moJ o^iji 

“r>^ i? Uu' J*' 3* 

'i - • > > • g ' -i 

2 «j* u i ^5 tjjUi 3 ^ 

(j bu 4jjl j\i UT 4 ; »nfr ? l|il pi jJL& 
Jjll 3 ^ Ql 3 ^ 4jj| jiL tiUi 513 
li-U£ (J; #j£=u Ajtilc. c«jl£* :ojj£> 
>«4| jj 0 ^ : J^ Aji :JjjuJ ^L*>- 

cJlS illj 'p==C~a a3j£ j&JaJ &?!£} 
dAf 1 C**S^\Z £b.u)l llijifl 

^*-ii Si 432 ^ 3 j^rfj 

S/ ji (jjfj ^ i? &{sh 

t £ jJl t-ilaJJi phj aJS’ 4JJI 4JJl (j ?■■•■■ j {j* 

Jj^j Jp 5ie- Aif <i»jl 

»-A*5 # :<JjJb |Ju> o 3 |Ju-j aJl£> <UJl .J..*? 4A)I 

jliu jii.f Si j ^$44 eui 3 p p=C 3 

gk-Lj p ^ cJ>^Pi3 C- 4 AJ Jo* c 4 ^ 

*ill ^1 b5j $ 1 Sj ^LJI J*i 
3 * &J ci&i ji Jli tiiilj jj ji 

JS SJJ» i J$ ^ ^ && 

^S* liU^cb jl i_i-lSjb (jilHS llSj -LjUJI 
|Jbj Ajbl < 2 j f* 13 bl cJillajll :cJlS 

JJ j9b^ CJj l^lj <£*£ CmIRJI jj 

35 ^ a -«»-g 144 13 ji==u 4 JI». t ^a\c. 

}\j UI cJudll cJJaiJI jj illc. jj 4jUI 
gla*Lj j*l O/ij lili 3* ^3® 6i?* ‘(j5 J4l 
jib :l^ C-JJLs :cJUi ^ 


»\£jb :cJUi IjJo jl^mi ^L>3 34^^ cU^ U» 
jli U :cJij :dJll j\S U ( ju-»5 pj 
Jp ll>3« OiSjll :cjll dii^l jii ijjli 

Ji 4 ji jpj 5 p ji-5 *^j5 Ji ^*f3 ^ 
ciii ^Aalj : jvl jdli jdlj A^lc- &1 
(>A*Lai 0 ' 4j!3 L$jf\ 3 } 0 ' («i, 0^' 
4ji)l ^ 5^ :cJ^ llfLi 3f 
£>jS3j liU »\sj>\ b cJLo 3 jjuuj aJl^ 4JJl 
UU3 dJul& A^Jj b :cJll jjaiUJI 
Sli «jsi^ i£ ‘4^ ^ ®!3^' 

Ui jl 4)1 5^-J' cJaS :cJli l^llc- 5^ 
aJJJI JUj o4^4 ?Ij4j J^lill 

^ r«5^ je*^' % ‘g* Sl j>- 



pS/j A^S> 4AJ1 Jb> 4Ail J3-3 
il'.JiLJ 3 ^ ‘^>j & A^bulj tcJU? ^1 3 ^ 
:cJl5 aIaI \.«A^umJLm0j 4irf!*|JL*<i 
AaLc» ojI i*L«»l b»lfl 

fUu (jjJbj (Alfti »«133 3f <J^V 

Sll jlLu Slj dlifel :& lll jul A^ou Q $ 

AUl £~hi ^ AJJ^ b :JIa9 «^C 1^1^ 
(iifljMiAi IaI^i ^L«jJI^ 

OjJjJ ^«L*i y 4<J ^ 4Ul AAll Jj*iy 1(43 :oJld 

<«S^y 5^ i? c 4 l 3 ji SjL? li' : jl^ 

13^1 Ifjii col; U» jib diiju <j$\j JjjjJ ^ 
<3^1 aL^>- Ajjli* 4^1 t<Ua^frl JaS 


1155 



f Ui :cJG Aji'lsl jkl jE 

jAjCUAS lA/>jJ \A pEj aILc- A&! jj-oj 

JJLx« G : JUSI t jkJl Jp JaJ t^l £j A)j! A*E J^a 

oli! Ai£> fjsitki J3 J^)Jju ^a J jjpvv..~J! 

.uJj 1^0- S/} Ja! Jp cUlE U &\j ^Ja! ££ 
j>Jo uj S3^" cUiE ^ ^>3 SjH 
j>-l oGLa Ajuu pUl :cJll ^jca S/l ^Ja! Jp 
jG <BjA&I ajj! G «U! :<jul j4-i>^/l .uE 

&!3=4 5^ 013 ^4e*> u*$! t>? 5^ 

jEj pGi :cJG jljal Lilai \jSy»\ gJjSLl ^ 
ojj^i ££ <a«E i£jj £)\JL> OoGj jltl-^A 

5§ :cJG jrJpLl JuE jAj oiLfr JLiua jAj 

‘aIajEI A^Uiu-! ^£==»Jj ULlE ^L>3 GUi JJ 
jaJu S/J «aJuUj S/ 4JJl Jll) Colf' : J juJ JUS 
jEL ol c«m>! U GILaJ j^a 5^ JJJ Aki Jp 

't, S' • <» S" *•>*** • “! * * * * * " f "i S* 

JU3 <Aju* |k£> £J] jl>j CjpJa> jj JUmiI pj»3 

dGG AjjLii) Ajjl CoiX* loSUfi. AjEJ 
<dGil Jlil :cj\l OiiiGil jE ja\£ jiUi 
4A)I Jb-JJ IP-Eaj Jl JIa JE (/l3^! 

pil :cJG jJjuJI Jp pil puj aJl& 4AJl J„E 

|»4<ixa j ^ pLj aJLc- AA)! J*® aU! Jj*.«J JJj 

*•/ aJS* <iLi C«.»S Crt 3 :C-J\i C I^Sl <•• 

Jt^'S/J «£p jJlja 
£CkJ Ow^su jiJ JjJaf ffe#| :cjG 

$1 i»- &t % 'g* «A 4S ^ % 

ouif 3551 ISJ <5a/ JjiI 2 ^ 1 5' ^ 


^a alpa! ^ CoilLoll Gtj c^JJLt 

:cJ\l jw (JlJ CwEL*9 I 4 J Coill <jLEi^/l 
aIIE Ajal JoE aUI j_jlj Ji-S <GUi jp^Glls 

pj :CoJG ^ wk > |»j cpLw*d LGk’ pLaj 

S/ C 4 J 0 lEwJ Jkdj 4Li tJ-J U J^i aJLa «i^AJLp 
AUl Jj»wJ A 4 <*J.*> :cJld jJpA (jli 3 AlJ! ^Ja 
Juu La! :^Jld t^j*JL > ^ws« pu^j A*3u& AUl J^.> 
caLjj cJS^ llSj iH' Aj!lia\EG 

^aCudL uoJb C km )! ca^ ob 
oG «oG p !il<jLJJ! 5^3 Al)! (Jjjj <AXl! 

&! ^9 A)Ji Jj^J { Jik uli :cJ\i UlE AJJ! 
AJU { j*>-\ La ( JE’ 4 ( jtaS jEii (As)u« pUj AJl& 
aIIc. a3i! j-A p)! jj-lj U^t ciil ojll! 

jjil U jiji! U 4i\j :^1 jlil jG Ulj JE puj 

■^*il C»La 3 p*a^ A>jL& AAJl Al)! (JjooMj) 

: jl cJG jG Uli pEj aIJlE a& 1 JG> p)! JjEj 
aIJlE a5j! aaj! tjpj) jjil U t$ji! U ajjJ 
IJi! S/ (Jpl)! aLaE ajjIE UJ :c-l.Si pUj 
!aA pxUu UI cUlE jJJ AUj < 3 ! 5 IpaJ! 

Aa |*JJ9Am<9j psuoul ^jAXm*I du aE! 

Eijlfrl j^JJ J^SJ^aS S/ A hji 3 ! p=J cii 

^Jjjuai) «aAj^ AJU 3 ! pbu AUj c y>L p=aJ 

5 U Jij 5 uf^iSUi p=Jj ^ i».! S pijl 

(iAjaai La Jp (j \.a.7. .! ! AUj Jli 

3 ! p*» aU)l 5 tSi’lll o^t?*^»!} cjjE p 

La AjjJ J feJj 3»!^ J>j3^ 4W! 5 13 aE^A Aiju>- 


1156 



Lay Jjb» j3331 


o^jjfit dt Ai fte 6' & y^ 'tifc &P 

C^J ^ 4311 Jj-jj jyj c*i5* 


43ll J \j*ij f\j U aL|^ 9 l$J 43)1 jJjJo IjJj jyi)! £ 
jj»? «A^-l £^>- *jfj tA- ^ J, ^ jJl*j 3 djLC- 43)1 
ojj>-ij 5 ^ u o j^-ii -JL& jjii j£- «aji jjbi 
J~? i|j*3l *■*? *31 Jja>- *1>ja)1 ££ 

Sy\ ^All ,Jy£Jl ^5$ j-? «oli. ^Jj {jjij oU^-l 
aIIc- 


aIIc. 43)1 j** 43)1 i* lij-j :cJ\S 

pl^su iiJS* Jjjl col^d liipwu yAj jJUy 

4iji & Al C»1 £i£l& \j :Jll Jl l$J 

jyllSl 4 &I 3 :cJJi :Jfl J^cJul :cJ\i 

Al jjllj :oJli Jfjjfi. Al ^1 JU^lSl Jl* «4^1 
:Jl*3 

S/ jL^aJU XLiy& JJiU- ,jjjJl 51) 
ffe $(iLr*' f^=>3 ji£ j* j? ‘f^aJ !/* 

4 >lji a) # 3 ^ J y <s jJl} «j»3^fl 5 ^? 

ollojlJlj 5i-r?J^' ^ i j l au ri il Sljl £Ja£- 

AaX& jjpl> ^j) lill| IjJb l^Jliij ljA>’ fl "■ * jL 

JJLfr <ibl3jl§ «1-A.^ ■* Ui 1 j5\j jj ilj tpUflJt. AjOjb 

A£jj Ai jJaS SfjJj 5jk&i p> Ai 

ljIjlc. a^ 3 |Luo3l Co s^p-S /13 Cj-aJI ^ 

U ^JstAl^U 5 jl_j- 2 jj jl^aiLjb iijjjj 

43)) jilfr jij l£jfe a 5>5-*^J fW f^aJ jiil 

51 12 53^ u p* i/Jkj* \ SjJj ^ 


Al jlPa)ar> 5 h^ Iji 1 Jl^a jj&ij 

Al 5 ^*aj 5feji Oi ^jJLj O' 

0^ i)j+£ ^)| |k^»> AAilj <CO*i(l ^aJ 

^ ^31 ol Afr j*^3 lyuli 5 i^l Cj 

dP^ S pfj fliS A13 «>^13 ddli 

i-3jaj AJiil (3|3 AJI^ 3 j Ajjl J^2a£ 

5^j ^l j lii ojiLv i^juaj Si 13^1? i^jb 

j&4\j pbL?ti)b_^lj Ajli t ^LtJl OjiL>- 
l>? Jj 13» AJ>;j ^ ^ Vjj 

A13 piis 53* (Jjj Ai 54^3 3-A •a>i 

IjJJj ( 3 ^ AjuJI} JioAaJl I 3 I Ijl JjG % |mXC’ 

Ai ci. 5J>?4^5 5^*^!3 Jj^3' Jj' 

l»£=J AJJl 0' C)y& *il \j?dba£)j l^bclj 

cu^iTvlii 5j^ji 5i ^>5 jjAfr A 13 

jLjlj 5j»Sl 13 1*33)1 ^ 1^*3 cu£j«3l cJiiil 
^aaj |3 jL^LJl |Lfelfr JLf^S ^ 3 i ^*3xC- 4*)<3 l& 

Al jlfcijA oiijA 133^ Uj ^4^313 

CmxJ ^>1 gfejl J ^-1 > 4A)1 ( 3 ) <3>*3bu3 J^-l 

5 ^ 1^33 c^JaJlj «ciL^JJ 5 i ^!3 Oiil-AAJ 
‘5j3jjL) 5 jpj^» (iU3jl tc4 * 3aJJ 5j r >3|3 

o^‘Ji^A)i ^^^sJjji jil ^133 ^jili aIji jjji jij 

4All^ ’.OjAij O oly^ «AaUI jJ ghn>< Jp JALj 

aJ|uj Jil ^1 juo tijui uImi ^3*-*^? Jp ^fii Si 
4 j* Ji (p^S J-^31 !}3jl J&Sj)4JJl J_)3^ (J^ 13a 

3) A !3 J? : Jd“^3' J^aj Jjl jll (^*»3 J^A£>) 


1157 



jjJI aJu£)1 

cJ\S IjuI lu 4ji\j : j\Jj 4Jl£ jib 5? 

<JL*i ^Lk4j A^L& 4JJI 4JJl ij twj :5Jto\cr 
liU :CujJJ JUi (j y>' cUj CJjj 

4JJl U :cJl5 colj Jl C%*l£> 
C£j :A-i5V& cJlJ l$p- U iJlj iJj^J 

AAfr 4All J-A? ggjl ( j^ tJ^aUx5 JjJI 
^£>1 cJLaSj :cJ\J ^JjJU 4JJt jillj 
;4J^k> cJli dub t y^s <r«fCji g 1 1^3 Ojlai 4Jw?“ 

< JlS U il JI| ^5 jijJI 5[ 4)lj 

(Jjl L.ifT e u J ti* L* eXo ^mJU jJl^S 4jjl 

iill J-o— < Juu <JsS ju :cJ\l JEtS 

(vli»V' «i**»- V'- ^ l :tSjUil U :j <£,UJl <V>t) 

Aisyah &, istri Nabi 5& ketika para penuduh 
berkata kepadanya seperti apa yang sudah 
mereka katakan maka, ia berkata, "Rasulullah 
M bila berniat hendak mengadakan suatu 
perjalanan, beliau mengundi di antara istri-istri 
beliau. Bila nama seorang dari mereka keluar, 
berarti dia ikut bepergian bersama beliau. 
Pada suatu hari, beliau mengundi nama-nama 
kami untuk suatu peperangan yang beliau 
lakukan, dan keluar namaku. 

Aku pun keluar bersama Rasulullah sg§ setelah 
turun ayat hijab. Aku dibawa di dalam 
sekedup dan ditempatkan di dalamnya. 
Kami berangkat hingga ketika Rasulullah $jj 
telah selesai dari peperangan tersebut kami 
kembali pulang. Ketika hampir dekat dengan 
Madinah, beliau mengumumkan untuk 
beristirahat malam. Maka aku keluar dari 
sekedup saat beliau dan rombongan berhenti 
lalu aku berjalan hingga aku meninggalkan 
pasukan. Setelah aku selesai menunaikan 


keperluanku, aku kembali menuju rombongan 
namun aku meraba dadaku ternyata kalungku 
yang terbuat dari batu akik telah jatuh. Maka 
aku kembali untuk mencari kalungku. 
Sementara itu, orang-orang yang membawaku 
menuntun kembali unta yang aku tunggangi. 
Mereka mengira aku sudah berada di dalam 
sekedup. Memang, pada masa itu mayoritas 
wanita berbadan ringan, tidak berat, dan 
mereka tidak memakan daging. Mereka 
hanya makan sesuap makanan hingga 
orang-orang tidak dapat membedakan berat 
sekedup ketika diangkat, apakah ada wanita 
di dalamnya atau tidak. 

Saat itu aku adalah wanita yang masih 
muda. Maka mereka menggiring unta-unta 
dan berjalan. Dan aku baru mendapatkan 
kembali kalungku setelah pasukan sudah 
berlalu. Maka aku datangi tempat yang 
semula rombongan berhenti namun tidak ada 
seorang pun di sana. Lalu aku kembali ke 
tempatku saat tadi berhenti dengan harapan 
mereka merasa kehilangan aku lalu kembali 
ke tempatku. Ketika aku duduk, aku merasa 
sangat mengantuk hingga akhirnya aku 
tertidur. 

Beberapa saat kemudian, Shafwan bin Al- 
Mu'aththal As-Sulami Adz-Dzakwan datang 
dari belakang rombongan pasukan dan 
menghampiri tempatku. Dia melihat ada tanda 
orang sedang tidur maka dia mendatangiku. 
Dahulu sebelum turun ayat hijab, dia pernah 
melihatku. 

Aku pun terbangun karena mendengarnya 
mengucapkan Inna lilldhi wa inna ilaihi raji'On 
(Istirja') saat mengetahui keberadaanku. Aku 
lantas menutupi wajahku dengan jilbabku dan 
demi Allah, kami tidak berbicara sepatah kata 
pun. Aku juga tidak mendengar satu kalimat 
pun yang diucapkannya selain istirja'nya. 
la kemudian menunduk hingga aku menaiki 
tunggangannya itu, lalu dia menuntunnya 
hingga kami dapat menyusul rombongan 


1158 



setelah mereka singgah untuk melepas lelah 
ketika siang berada di puncaknya. Maka 
binasalah siapa yang binasa. Dan orang 
yang berperan menyebarkan tuduhan adalah 
Abdullah bin Ubay bin Salul. 

Urwah, salah seorang perawi hadits berkata, 
"Aku diberitahu bahwa berita itu dibicarakan, 
disiarkan, lalu dibenarkan dan dikomentarinya 
berita tuduhan palsu dan bohong itu." 

Urwah berkata, "Tidak tersebut nama Ahlul 
Ifki melainkan Hasan bin Tsabit, Misthah 
bin Utsatsah, dan Hamnah binti Dahsy, dan 
beberapa orang yang tidak diketahui. Hanya 
saja merupakan rombongan sebagaimana 
firman Allah, dan tokoh mereka ialah Abdullah 
bin Ubay bin Salul." 

Urwah berkata, "Aisyah tidak senang bila 
ada orang yang memaki Hasan di dekatnya, 
bahkan ia memuji Hasan yang berkata: 
Sungguh ayahku, nenekku, dan 
kehormatanku, semuanya akan kukorbankan 
demi mempertahankan kehormatan Nabi *f£ 
dari segala serangan dan cemoohan (Kafir 
Ouraisy))" 

Aisyah berkata, "Kami tiba di Madinah danaku 
menderita sakit selama satu bulan sementara 
orang-orang mulai terpengaruh dengan berita 
bohong ini dan aku sama sekali tidak merasa 
apa-apa. Aku hanya heran dengan sikap 
Nabi jg yang tidak biasa kulihat, terutama 
ketika aku sakit. Beliau hanya menjengukku 
lalu memberi salam lalu bertanya tentang 
keadaanku, kemudian kembali keluar. Itulah 
yang meragukanku, sebab aku merasa tidak 
berbuat salah. 

Hingga akhirnya aku sembuh dan aku keluar 
bersama Ummu Misthah ke lapangan luas 
di kota Madinah. Kami keluar ke sana pada 
waktu malam. Di sana tempat kami berhajat 
sebelum dibuatkan WC di dekat rumah, sebab 
itu merupakan adat bangsa Arab di masa 
dahulu jika akan buang air harus menjauh 


sejauh-jauhnya dan rumah, sebab merasa 
terganggu jika WC ada di dekat rumah. 

Maka aku bersama Ummu Misthah, putri Abu 
Ruhm bin Al-Muththallib bin Abdi Manaf dan 
ibunya binti Shakr bin Ami bibi Abu Bakar 
Ash-Shiddiq, sedangkan putranya bernama 
Misthah. Tiba-tiba kakinya tersangkut pada 
roknya hingga hampir jatuh. Secara spontan 
ia lantas berkata, "Celakalah Misthah)" 
Aku katakan, "Sungguh buruk apa yang 
kamu ucapkan tadi. Apakah kamu mencela 
seorang yang pernah ikut Perang Badar?" 
Dia berkata, "Wahai baginda putri, apakah 
baginda belum mendengar apa yang mereka 
perbincangkan?" Lalu dia mengabarkan 
kepadaku tentang berita bohong (tuduhan 
keji) itu. 

Otomatis, kejadian ini semakin menambah 
parah sakitku di atas sakit yang telah aku 
rasakan. Ketika aku sudah kembali ke rumah, 
Rasulullah jg masuk menemuiku lalu memberi 
salam dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" 
Aku jawab, "Izinkan aku untuk pulang ke rumah 
kedua orang tuaku." Aisyah berkata, "Saat itu 
aku ingin mencari kepastian berita dari kedua 
orang tuaku." Maka Rasulullah sg memberiku 
Izin dan akhirnya aku menemui kedua orang 
tuaku lalu aku tanyakan kepada ibuku, "Apa 
yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?" 
Ibuku menjawab, "Wahai putriku, anggaplah 
ringan urusan yang sedang menimpa dirimu 
ini. Sungguh demi Allah, sangat jarang seorang 
wanita yang tinggal bersama seorang suami 
yang dia mencintainya padahal ia mempunyai 
istri lain, melainkan istri-istri lainnya akan 
menyebarluaskan aibnya." Aku katakan, 
"Subhanallah, sungguh orang-orang telah 
memperbincangkan masalah ini?" 

Maka aku melewati malam itu hingga pagi 
dengan air mata yang tak bisa lagi menetes 
karena habis dan aku tidak bisa tidur 
karenanya hingga pagi hari. 


1159 



Aisyah berkata, "Rasulullah $§ lantas 
memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah 
bin Zaid ketika wahyu belum juga turun untuk 
mengajak keduanya bermusyawarah perihal 
rencana menceraikan istri-istri beliau. Adapun 
Usamah, ia memberi isyarat kepadanya 
dengan apa yang diketahuinya secara persis 
karena kecintaannya kepada rumah tangga 
Rasulullah. Usamah berkata, "Keluarga 
baginda wahai Rasulullah, demi Allah tidaklah 
kami mengenalnya melainkan kebaikan 
semata." Sedangkan Ali bin Abi Thalib 
berkata, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan 
menyusahkan baginda sebab masih banyak 
wanita-wanita lain selain dia dan tanyakanlah 
kepada sahaya wanitanya yang dia akan 
membenarkan baginda." 

Maka Rasulullah $£ memanggil Barirah lalu 
berkata, "Wahai Barirah, apakah kamu melihat 
pada diri Aisyah sesuatu yang meragukan 
kamu tentangnya?" Barirah menjawab, "Demi 
Zat Yang mengutus baginda dengan benar, 
sama sekali aku belum pernah melihat aib 
pada diri Aisyah yang bisa kugunakan untuk 
membongkar aibnya. Kalaupun aku melihat 
sesuatu padanya tidak lebih dari sekadar 
perkara kecil yang ketika ia masih sangat 
muda ia pernah ketiduran saat menjaga 
adonan rotinya, lantas ada hewan ternak 
datang dan memakan adonan tersebut." 
Maka pada suatu hari, Rasulullah^; berdiri untuk 
kemudian meminta pertanggungjawaban 
Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau bersabda 
di atas mimbar, "Wahai kaum Muslimin, 
siapakah yang bisa mengemukakan 
pertanggungjawaban terhadapku terhadap 
seseorang yang telah kudengar telah 
menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak 
mengetahui keluargaku melainkan kebaikan 
semata. Sungguh mereka telah menyebut- 
nyebut seorang lelaki (maksudnya Shafwan 
yang diisukan selingkuh) yang aku tidak 
mengenalnya kecuali kebaikan semata. Dia 


tidak pernah mendatangi keluargaku kecuali 
selalu bersamaku." 

Maka Sa'ad bin Mu'adz berdiri lalu berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku akan membalaskan 
penghinaan ini untukmu. Seandainya orang 
itu dari kalangan suku Aus, kami akan penggal 
lehernya dan seandainya dari saudara- 
saudara kami suku Khazraj, perintahkanlah 
kami pasti akan kami laksanakan perintah 
baginda tersebut." 

Lalu berdirilah Sa'ad bin 'Ubadah, seorang 
tokoh suku Khazraj yang sebelumnya dia 
adalah orang yang saleh, namun hari itu ia 
terbawa oleh sikap kesukuan, "Dusta kamu, 
kamu tidak akan pernah bisa membunuhnya 
dan tidak akan bisa membalaskannya." 
Kemudian Usaid bin Hudhair -sepupu Sa'ad- 
berdiri seraya berkata, "Sungguh dusta kamu, 
kami pasti akan membunuhnya. Sungguh 
kamu telah menjadi munafik karena membela 
orang-orang munafik." 

Maka terjadilah perang mulut antara suku 
Aus dan Khazraj hingga telah saling ingin 
melampiaskan kekesalannya, padahal 
Rasulullah masih berdiri di atas mimbar 
hingga akhirnya beliauturun lalu menenangkan 
mereka hingga akhirnya mereka terdiam 
dan beliau pun diam. Maka aku menangis 
sepanjang hariku hingga air mataku tak bisa 
lagi menetes karena kering dan aku tidak 
bisa tidur karenanya hingga akhirnya kedua 
orang tuaku berada di sisiku sedangkan aku 
telah menangis selama dua malam satu hari, 
sehingga aku menyangka hatiku jangan- 
jangan menjadi pecah." 

Aisyah berkata, "Ketika kedua orang tuaku 
sedang duduk di dekatku sementara aku 
terus menangis, tiba-tiba ada seorang wanita 
Anshar yang meminta izin masuk lalu aku 
izinkan, la kemudian duduk sambil menangis 
bersamaku. Ketika dalam keadaan seperti itu 
tiba-tiba Rasulullah datang lalu duduk, namun 
tidak duduk di dekatku sebagaimana saat 


1160 



beliau menyampaikan apa yang telah terjadi 
denganku sebelum ini. Padahal, peristiwa ini 
telah berlalu selama satu bulan dan wahyu 
belum juga turun untuk menjelaskan perkara 
yang menimpaku ini." 

Aisyah berkata, "Maka beliau bersaksi 
membaca dua kalimah syahadat kemudian 
berkata, 'Wahai Aisyah, sungguh telah sampai 
kepadaku berita tentang dirimu begini dan 
begini. Jika kamu bersih tidak bersalah pasti 
nanti Allah akan membersihkanmu. Namun, 
jika kamu jatuh pada perbuatan dosa 
maka mohonlah ampun kepada Allah dan 
bertobatlah kepada-Nya karena seorang 
hamba bila ia mengakui telah berbuat dosa 
lalu bertobat, maka Allah pasti akan menerima 
tobatnya.' 

Setelah Rasulullah mengucapkan kalimat itu, 
air mataku mengering hingga tak kurasakan 
setetes pun. Lalu aku katakan kepada 
bapakku, "Jawablah kepada Rasulullah 
tentang aku." Bapakku berkata, "Demi Allah, 
aku tidak mengetahui apa yang harus aku 
katakan kepada Rasulullah ^§." Lalu aku 
katakan kepada ibuku, "Jawablah kepada 
Rasulullah tentang aku dari apa yang baru 
saja beliau katakan." Ibuku pun menjawab, 
"Demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang 
harus kukatakan kepada Rasulullah |j§." 
Aisyah berkata, "Aku hanyalah seorang anak 
perempuan yang masih muda yang aku tidak 
banyak membaca Al-Oui^an." 

Aku katakan, "Sesungguhnya aku, demi 
Allah, aku telah mengetahui bahwa kalian 
telah mendengar apa yang diperbincangkan 
oleh orang banyak dan kalian pun telah 
memasukkannya dalam hati kalian lalu 
membenarkan berita tersebut. Seandainya 
aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih 
kalian pasti tidak akan membenarkan aku 
tentang ini. Dan seandainya aku mengakui 
kepada kalian tentang urusan ini padahal 
Allah Maha Mengetahui bahwa aku bersih. 


kalian pasti membenarkannya. Demi Allah, 
aku tidak menemukan antara aku dan kalian 
suatu perumpamaan melainkan seperti ayah 
Nabi Yusuf ketika ia berkata, 'Bersabarlah 
dengan sabar yang baik, dan Allah tempat 
meminta pertolongan dari segala yang kalian 
gambarkan.'" (Yusuf: 18)) 

Setelah itu, aku pergi menuju tempat tidurku 
dengan berharap Allah akan membersihkan 
aku. Akan tetapi demi Allah, aku tidak 
menduga kalau Allah menurunkan suatu 
wahyu tentang urusan yang menimpaku ini. 
Karena tidak pantas kalau Al-Ciur'an turun 
untuk membicarakan masalahku ini.Tetapi, aku 
hanya berharap agar Allah memperlihatkan 
kepada Rasulullah sg dalam mimpi yang 
menjelaskan kebersihanku. Demi Allah, 
Rasulullah belum berpindah dari tempatnya 
dan semua orang yang hadir belum ada yang 
bangun. Beliau juga belum menuju majelisnya 
dan begitu pula para Ahlu Bait. 

Tiba-tiba diturunkan wahyu kepada beliau. 
Maka beliau menerima wahyu tersebut 
sebagaimana beliau biasa menerimanya 
dalam keadaan demam sangat berat dengan 
bercucuran keringat. Setelah wahyu turun 
kepada beliau, tampak beliau tertawa dan 
kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah 
saat beliau berkata kepadaku, 'Wahai Aisyah, 
sungguh Allah telah membersihkanmu." Lalu 
ibuku berkata kepadaku, "Bangkitlah untuk 
menemui Rasulullah." Aku katakan kepada 
ibuku, "Demi Allah, aku tidak akan berdiri 
menemuinya dan tidak akan aku memuji 
siapapun selain Allah. Maka Allah menurunkan 
ayat (yang artinya): 

'Sesungguhnya orang-orang yang membawa 
berita bohong itu adalah dari golongan kamu 
juga. Janganlah kamu kira bahwa berita 
bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan, ia adalah 
baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari 
mereka mendapat balasan dari dosa yang 
dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka 


1161 



yang mengambil bagian yang terbesar dalam 
penyebaran berita bohong itu baginya azab 
yang besar. 

Mengapa di waktu kamu mendengar berita 
bohong itu orang-orang mukminin dan 
mukminat tidak berprasangka baik terhadap 
diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) 
berkata, 'Ini adalah suatu berita bohong yang 
nyata/ 

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak 
mendatangkan empat orang saksi atas 
berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak 
mendatangkan saksi-saksi maka mereka 
itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta. 
Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat- 
Nya kepada kamu semua di dunia dan di 
akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang 
besar, karena pembicaraan kamu tentang 
berita bohong itu. 

(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita 
bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu 
katakan dengan mulutmu apa yang tidak 
kamu ketahui sedikit juga, dan kamu 
menganggapnya suatu yang ringan saja. 
Padahal ini di sisi Allah adalah besar. 

Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu 
mendengar berita bohong itu, 'Sekali-kali 
tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, 
Mahasuci Engkau (ya Rabb kami), ini adalah 
dusta yang besar/ 

Allah memperingatkan kamu agar (jangan) 
kembali berbuat yang seperti itu selama- 
lamanya, jika kamu orang-orang yang 
beriman. 

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana. 

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar 
(berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar 
di kalangan orang-orang yang beriman, bagi 
mereka azab yang pedih di dunia dan di 


akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu 
tidak mengetahui. 

Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah 
dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan 
Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, 
(niscaya kamu akan ditimpa azab yang 
besar))' (An-NOr 11-20)) 

Ketika turun ayat ini yang menjelaskan 
terbebasnya diriku dari segala tuduhan, Abu 
Bakar Ash-Shiddiq w yang biasa menanggung 
biaya hidup Misthah bin Utsatsah karena 
memang masih kerabatnya berkata, "Demi 
Allah, setelah ini aku tidak akan lagi memberi 
nafkah kepada Misthah untuk selamanya 
karena ia sudah ikut menyebarkan berita 
bohong tentang Aisyah." Maka kemudian 
Allah menurunkan ayat (yang artinya): 

"Dan janganlah orang-orang yang 
mempunyai kelebihan dan kelapangan di 
antara kamu bersumpah bahwa mereka 
(tidak) akan memberi (bantuan) kepada 
kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin 
dan orang-orang yang berhijrah pada jalan 
Allah, dan hendaklah mereka memaafkan 
dan berlapang dada. Apakah kamu tidak 
ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan 
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang." (An-NOr: 22)) 

Maka Abu Bakar berkata, "Ya, demi Allah, 
sungguh aku sangat ingin diampuni oleh 
Allah." Kemudian Abu Bakar kembali memberi 
nafkah kepada Misthah sebagaimana 
sebelumnya. Dan Rasulullah bertanya kepada 
Zainab binti Dahsy tentang masalahku seraya 
berkata, "Wahai Zainab, apa yang kamu 
ketahui dan apa pendapatmu?" Maka Zainab 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku menjaga 
pendengaran dan penglihatanku, demi Allah 
aku tidak mengetahui tentang dia melainkan 
kebaikan." 

Kata Aisyah, "Dialah istri yang menyamai 
aku kedudukannya di sisi Rasulullah, maka 
Allah memeliharanya karena kewara'annya. 


1162 



Sedangkan saudaranya yang bernama 
Hamnah binti Dahsy yang berusaha 
menjatuhkan nama Aisyah maka telah binasa 
bersama orang-orang yag binasa karena ikut 
menuduh." 

Aisyah berkata, "Demi Allah, sedangkan 
orang yang dituduhkan padaku itu berkata, 
'Subhanallah! Demi Allah yang jiwaku ada 
di tangan-Nya, belum pernah aku membuka 
baju wanita sama sekali/ Kemudian setelah 
itu ia terbunuh syahid fi sabilillah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Peristiwa hadits iiki (34)) 

Penjelasan 

6 w : Yaitu Nabi jgjj mengundi istri-istri 

beliau demi menyenangkan hati mereka, 
taje sjj>e j. : Perang Murasi'. 

j_>if li jJL? : setelah turun perintah 
berhijab, maksudnya hijab bagi kaum wanita 
dari pandangan lelaki. 

JSSi : Pulang. 

6 $T : Memberitahukan. 

dlLlS : Maksudnya untuk buang hajat seorang 
diri. 

J> : Tempat dimana aku turun dari 
tunggangan, 
iac : Kalung. 

: Juzu’ adalah mutiara Yaman, zhifar 
adalah nama sebuah perkampungan di 
Yaman. 

: Mencari kalung itu. 
jjJ ijJ : Membuat sekedup di atas unta. 

: Sekedup untuk wanita. 

: Di dalam sekedup. 

: Habala al-lahm artinya memberatkan 
tubuh, banyak daging dan lemaknya, ashbaha 
fulanun mahbalan artinya seseorang banyak 
dagingnya. 


jli : Tidak banyak jumlahnya sehingga 
ditumpuk satu sama lain, 
iiiiil : Sedikit Al-Hafizh menjelaskan dalam 
Al-Fath, Al-Khalil menjelaskan, ‘alqah adalah 
bekal makanan hingga tiba waktu makan 
siang, demikian dituturkan Ibnu Baththal. Ia 
menyatakan, makna asli kata ini adalah pohon 
yang tetap bertahan di musim dingin yang 
dimakan unta hingga memasuki musim semi. 

0JS3 : Saat itu aku (Aisyah) masih belia, 
belum genap berusia limabelas tahun. 
j 4 -t : Mereka menggerakkan unta. 

U & : Pergi meneruskan perjalanan, 
kata ini adalah pola kata istafala dari kata 
marra. 

a, cj£ iS$\ : Aku menuju tempat 

peristirahatanku. 

: Aku tahu. 

«i-lJ : Kemungkinan Aisyah ketiduran 

karena sangat sedih pada situasi tersebut, 
karena di antara kondisi kesedihan dan 
terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan 
adalah kantuk. Berbeda dengan ghamm yang 
berarti membayangkan hal tak diinginkan 
terjadi, kondisi ini menyebabkan tidak bisa 
tidur. 

»135 j* : Ketinggalan di belakang 
rombongan pasukan, sehingga jika ada barang 
jatuh seperti gelas atau yang lain, ia pungut 
barang tersebut lalu ia berikan kepada yang 
punya. 

: Sawad disebut untuk seseorang, 
siapapun dia, seakan Aisyah mengatakan 
bahwa ia melihat sosok manusia, namun 
tidak jelas apakah seorang lelaki ataukah 
perempuan. 

yVfJ-' $5 6 % : Shafwan pemah melihatku 

sebelum turun perintah hijab. 

jc-U-jCU : Ucapan, “Innd lillahi wa inna ilahi 

rdji’Uri.” 


1163 



: Aku tutupi wajahku dengan jilbab, 
jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh 
tubuh yang dikenakan Aisyah. 

: Jatuh dari atas ke bawah. 

'i* jp iji'y : Kaki unta bagian depan agar naik 
dengan mudah sehingga Shafwan tidak perlu 
memegangi Aisyah saat naik ke atas unta. 

$jS 'J Uu : Saat mereka istirahat di tengah 
teriknya matahari ketika matahari tepat 
berada di tengah-tengah langit. Seperti kata 
berikut ini, '>j SJ-t (dada terbakar amarah 

karena dengki), &JS (si fulan memasuki 
waktu ketika matahari tepat berada di tengah- 
tengah langit), sama seperti «j-it (memasuki 
waktu sore) dan (memasuki waktu pagi). 

0*i)i J*- & : Penegasan kata-kata Q*^i) 
nahruzh zhahirah adalah permulaan siang, 
dan waktu ini adalah saat-saat panasnya 
terik matahari. Nahar segala sesuatu adalah 
permulaannya, seakan matahari tengah 
mencapai puncak tertinggi, seakan mencapai 
leher. 

AU# : Yaitu para pasukan. 

Ulli jJ : Yaitu karena berita dusta. 

eU)ll % jjj : Orang yang menyebarkan 

berita dusta, S £il ' % (Bagian yang paling besar 
dari sesuatu). 

: Maksudnya berita dusta. 

lyg : Ia akui dan ia dengar tanpa ia 
ingkari dan tidak berhenti membicarakan 
berita dusta. 

: Mencari-cari berita dusta lalu 
disebarkan. 

: Sepuluh orang atau lebih hingga 
empatpuluh orang, seperti firman Allah m 
dalam surah An-Nfir, “Sesungguhnya orang- 
orang yang membawa berita bohong itu 
adalah dari golongan kamu (juga),” (An-Nfir: 
11 ). 


: Orang yang mendapat bagian besar 
dari (dosa) penyebaran berita dusta. 

: Harga diri, baik bagi diri seseorang atau 
pendahulunya. 

ilij : Sesuatu yang Anda jadikan untuk 
melindungi diri. 

<&4ii : Membicarakan secara panjang lebar. 

: Membuatku sedih. 

: Kelembutan. 

: Ketika aku sakit. 

: Untuk muannats, sama seperti ,L4=>'S 
untuk mudzakkar, artinya bagaimana 
kondisimu. 

<14^ : Bangun dari sakit namun kesehatan 
belum sepenuhnya pulih. 

J3 : Menuju manasi’, yaitu tempat di 
luar Madinah tempat buang hajat. 

£>% : Tempat tersebut adalah tempat 
kami buang hajat. 

ti&i' : Jamak kanif, artinya penutup secara 
mutlak, maksudnya di sini tempat untuk 
buang hajat 

\Sy \ : Terkait buang hajat. 

(j : Di luar Madinah. 

$ j* : di arah rumahku. 

: Pakaian dari wool dan kadang terbuat 
dari bahan lain. 

: Tertelungkup di atas wajahnya, binasa, 
selalu tertimpa keburukan, atau dijauhkan 
dari rahmat 

: Kata ini khusus untuk kata panggil, 
artinya; hai kamu (wanita). Pendapat lain 
mengartikan; hai wanita. Ada juga yang 
mengartikan; hai wanita bodoh, seakan 
Ummu Misthah menisbatkan Aisyah pada 
orang yang kurang mengetahui tipu daya dan 
kejahatan orang lain. 

U4I* j* : Dari arah keduanya. 


1164 



k-jaj : Wanita cantik, wadha'ah artinya indah. 
sXre : Jamak dharrah. Dikatakan; liz zawjat 
dharrah, disebut dharrah karena masing- 
masing di antara istri seseorang mendapat 
kerugian dari istri lain karena kecemburuan 
dan jatah bergilir. Isim kata ini berasal dari 
dharr. 

b'jS : Mereka banyak mencela dan 

menghinanya. Maksudnya sejumlah pengikut 
para madu Aisyah, seperti Hamnah binti Jahsy, 
saudari Zainab binti Jahsy, atau para wanita 
pada masa itu. Pengecualian di sini tidak ada 
hubungannya dengan kata-kata sebelumnya, 
karena Ummahatul Mukminin tidak mencela 
Aisyah. 

(%Sl : Tidak terputus. 

fgi j^f Yj : Maksudnya aku tidak bisa tidur 
karena duka menyebabkan susah tidur dan 
tangisan. 

'y.jjl dJilt : Wahyu lamban dan tidak kunjung 
turun. 

: pertahankan keluargamu. 

Wy-t illUlj adi* iiil p : Imam An-Nawawi 

menjelaskan, apa yang dikatakan Ali m. ini 
benar baginya, karena menurutnya pendapat 
ini demi kepentingan Nabi $§ menurut 
keyakinannya. Meski pendapat Ali ini tidak 
tepat, karena Ali melihat Nabi merasa resah, 
ia bermaksud menghibur perasaan Nabi jgjj, 
dan hal ini bagi Ali lebih penting dari yang 
lain. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam 
Al-Fath, kata-kata yang disampaikan Ali ini 
diartikan lebih membela Nabi karena Ali 
melihat beliau resah dan sedih karena berita 
dusta yang menyebar, dimana Nabi sendiri 
sangat pencemburu. Untuk itu menurut Ali, 
jika Nabi $g£ mencerai Aisyah tentu keresahan 
beliau karena Aisyah akan mereda, sampai 
terbukti Aisyah terbebas dari tuduhan palsu 
itu, setelah itu Nabi bisa merujuknya 
kembali. Dari sini dapat disimpulkan, 
melakukan satu di antara dua bahaya yang 


lebih ringan untuk menghindari bahaya yang 
lebih berat. Syaikh Abu Muhammad bin Abu 
Hamzah menyatakan, Ali tidak memberikan 
isyarat pasti agar Nabi mencerai Aisyah, 
karena setelah menyampaikan kata-kata ini, 
Ali berkata, "Tanyalah si budak wanita itu 
(Barirah), ia pasti berkata jujur padamu.” Ali 
menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini 
pada pandangan Nabi $g§, seakan Ali berkata, 
“Jika engkau ingin segera merasa tenang, 
ceraikan saja dia (Aisyah). Namun jika engkau 
menginginkan selain itu, silahkan mengecek 
kebenaran masalah ini hingga Aisyah terbukti 
terbebas dari tuduhan dusta,” karena Ali 
tahu, Barirah hanya memberitahukan kepada 
Nabi H apa yang ia ketahui, dan yang Barirah 
ketahui dari Aisyah adalah Aisyah murni 
terbebas dari tuduhan berita dusta, 
uliii: : Beri'raj jazm sebagai jaza'. 

: Aku mencela karenanya. 

#>M\ : kambing yang tinggal di rumah dan 
tidak keluar ke padang rerumputan. Pendapat 
lain menyatakan; dajin adalah apa saja hewan 
yang biasa berada di rumah secara mutlak, 
baik kambing ataupun burung. Al-Hafizh 
menjelaskan dalam Al-Fath-, Ibnu Munir 
menjelaskan, ini merupakan pengecualian 
indah yang dimaksudkan untuk menafikan 
aib. Kelalaian Aisyah terhadap hewan yang 
berada di rumah, membuatnya begitu jauh 
dari tuduhan yang dilayangkan kepadanya, 
di samping Aisyah lebih sebagai wanita- 
wanita mukmin yang lalai dari segala bentuk 
kemaksiatan. 

: Artinya Nabi mengatakan, “Siapa 
yang bersedia membelaku dari orang yang 
telah menyakitiku terkait keluargaku,” seperti 
dijelaskan dalam hadits. 
dijij & : Al-Khatthabi menjelaskan, 

kemungkinan maknanya adalah siapa 
yang bersedia menyampaikan alasan 
padanya terkait tuduhan yang dilayangkan 


1165 



terhadap keluargaku, dan siapa yang 
bersedia menyampaikan alasanku jika aku 
menghukumnya karena perilaku buruk yang 
ia lakukan. An-Nawawi menguatkan pendapat 
kedua ini. 

Pendapat lain menyebutkan; JjjJy 
adalah siapa yang mau menolongku, 'adzir 
artinya orang yang menolong. Pendapat 
lain menyatakan, maksudnya siapa yang 
bersedia membalaskan untukku. Pendapat ini 
dikuatkan perkataan Sa’ad, “Aku yang akan 
membalaskan untukmu.” 

L j * : Dari kabilah kami. 

'%-j dUS o % '■ Orang yang sempurna 

kesalehannya, namun amarahnya mencapai 
puncak, meski demikian ia tidak dicela dalam 
agama. 

: aku membuatnya marah. 

4J-I : aib dan harga diri. 

U dil a*j 5®” jJj jls* Jp S 

jiai ol : Kata-kata orang Khajraj (i&3 S) 
dijelaskan oleh kata-kata berikutnya (^jJu Hj 
Jp), ini mengisyaratkan kaumnya akan 
melindunginya untuk dibunuh. Adapun kata- 
kata sahabat (elUj j* menjelaskan kata- 

kata (*£4S£), maksudnya kata-katamu dusta, 
(illi do > h ^ji\ & oj») orang dari Khajraj 

ini menyatakan kata-kata Sa’ad tersebut 
dusta. Sa’ad memastikan akan membunuh 
si penyebar berita dusta jika ia berasal 
dari kabilahnya secara mutlak. Dan jika si 
penyebar berita dusta bukan dari kabilahnya, 
jika ia diperintahkan untuk membunuh orang 
tersebut, ia pasti membunuh si penyebar 
berita dusta itu. Jika tidak mendapat perintah, 
Sa’ad tidak akan membunuhnya. Seakan 
orang Khajraj ini berkata kepada Sa’ad, “Kami 
meyakini kebalikan dari kata-kata Sa’ad. Jika 
si penyebar berita dusta itu dari kelompokmu, 
kau tidak akan membunuhnya, dan jika ia 
berasal dari luar kelompokmu, kau pasti ingin 


membunuhnya.” Ini berdasarkan indikasi 
yang ada saat itu. 

otg&ll fa : Maksudnya bukan nifaq 
kekafiran, tapi karena sahabat tersebut 
memperlihatkan simpati kepada suku Aus. 
fah : Mereka bangkit untuk menyerang 
satu sama lain karena marah. Maksudnya 
bangkit untuk pertikaian dan fanatisme, 
seperti yang dikatakan Aisyah; 0' fa fa 
(mereka hampir saja berkelahi). 

: Maknanya; jikakau melakukan 
suatu dosa dan itu bukan kebiasaanmu. Inilah 
makna asli lamam. 

fa> : Air mataku berhenti mengalir. 
Seperti kata j&l fa& artinya bayangan berlalu. 
Al-Qurthubi menjelaskan, ketika sedih dan 
amarah telah mencapai batasnya, air mata 
menghilang karena panasnya musibah yang 
menimpa. 

JL*i U : Aku tidak merasa. Aku kemudian 
berkata kepada ayahku, “Jawablah kata-kata 
Rasulullah gg terkait diriku.” Ayahku (Abu 
Bakar) berkata, "Demi Allah aku tidak tahu 
apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah 
Sgf Aisyah mengucapkan kata-kata ini kepada 
ayahnya karena yang ditanyakan Rasulullah 
terkait sisi batin permasalahan, dan ayahnya 
(Abu Bakar) tidak mengetahui hal itu. Aisyah 
mengatakan demikian semata sebagai isyarat 
bahwa tidak ada sedikit pun di batinnya yang 
menyalahi sisi lahir yang diketahui ayahnya, 
seakan Aisyah berkata kepada ayahnya, 
“Bebaskan aku (dari tuduhan) dengan sesuatu 
yang seperti yang kau kehendaki, dan kau 
yakin kata-katamu benar.” Abu Bakar hanya 
menjawab kata-kata Aisyah sebagai berikut, 
“Aku tidak tahu,” karena ia sangat mengikuti 
sunnah Rasulullah sgg, sehingga jawaban yang 
ia berikan sesuai dengan makna pertanyaan, 
di samping meski Aisyah terbukti terbebas 
dari tuduhan, namun Abu Bakar tidak 
ingin menganggap suci anaknya (Aisyah). 


1166 



Demikian jawaban terhadap kata-kata ibunya, 
“Aku tidak tahu.” “Aku tidak menemukan 
perumpamaan untukku dan kalian selain 
seperti perumpamaan ayahnya Yusuf,” 
maksudnya Ya’qub 

J : kesabaran tanpa adanya keluh kesah. 

jllj di iul £i\ pj U : Rasulullah 
jg tidak meninggalkan majlis beliau. Bentuk 
mashdar-nya raym. Berbeda dengan kata 
rama yang berarti mencari, karena bentuk 
mashdar-nya adalah raum. Kedua kata ini 
berbeda dalam bentuk fi’il mudhari’. lijy ££ f tj 
dan 

: Demam tinggi. Pendapat lain 
mengartikan beratnya musibah, ada juga 
yang mengartikan sangat panas, seperti kata 
berikut, artinya kesedihan yang aku 

rasakan telah mencapai puncaknya. 

: mutiara. Aisyah menyerupakan butir- 
butir keringat Nabi Sg dengan biji-biji mutiara 
karena jernih dan indah. 

: Dihilangkan dan dilenyapkan, 
i&t d : Allah telah membebaskanmu 
dari tuduhan yang dilayangkan kepadaku 
melalui wahyu Al-Qur’an yang disampaikan 
kepada beliau. “Sesungguhnya orang-orang 
yang membawa berita bohong itu adalah 
dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu 
mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan 
itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka 
akan mendapat balasan dari dosa yang 
diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara 
mereka yang mengambil bagian terbesar (dari 
dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab 
yang besar (pula).” (An-Ntir: 11). 

: Dusta dan kebohongan yang mencapai 
puncaknya. Ada yang mengartikan; 
kebohongan yang tidak Anda sadari hingga 
mengagetkan Anda. Kata ini berasal dari 
ll> artinya ia membalikkan sesuatu. Dengan 
demikian, (gadalah cerita terbalik. 


: Sekelompok orang yang terdiri dari 
sepuluh hingga empatpuluh orang. Ada 
yang menyatakan tiga hingga sepuluh orang, 
yang lain menyatakan sepuluh hingga 
limabelas orang. Makna asli kata ini secara 
bahasa adalah sekelompok orang yang saling 
melindungi satu sama lain. Yang dimaksud 
di sini adalah Abdullah bin Ubai, pemimpin 
kemunafikan, Zaid bin Tsabit, Hasan bin 
Tsabit, Misthah bin Utsatsah, Hamnah binti 
Jahsy, dan sejumlah orang lainnya yang ikut 
membantu. "Janganlah kamu mengira berita 
itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi 
kamu,” berita dusta ini baik karena membuat 
mereka mendapat pahala besar, di samping 
penjelasan kebebasan Aisyah dari tuduhan, 
dan kisahnya menjadi syariat umum. 

“Setiap orang dari mereka akan mendapat 
balasan dari dosa yang diperbuatnya ,” yaitu 
lantaran kata-kata yang ia ucapkan terkait 
berita dusta. Maksudnya, masing-masing dari 
mereka yang membicarakan permasalahan 
ini dan menuduh Ummu Mukminin Aisyah 
berbuat keji, mereka mendapatkan 
bagian siksa yang besar. “Dan barangsiapa 
di antara mereka yang mengambil bagian 
terbesar (dari dosa yang diperbuatnya)," yaitu 
bagi yang menanggung bagian terbesar (dari 
dosa yang ia perbuat). “Dia mendapat azab 
yang besar (pula)” (An-NOr: 11). “Mengapa 
orang-orang mukmin dan mukminat tidak 
berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, 
ketika kamu mendengar berita bohong itu.” 
Vjj di sini sebagai kata dorongan, untuk 
menegaskan celaan. Maksudnya, orang-orang 
mukmin ketika mendengar kata-kata para 
penyebar berita dusta, sepatutnya mengukur 
berita tersebut dengan diri mereka sendiri. 
Jika tuduhan tersebut mustahil bagi mereka, 
tentu lebih mustahil bagi Ummul Mukminin 
Aisyah m- “Mengapa mereka (yang menuduh 
itu) tidak datang membawa empat saksi?” 
Ini lanjutan kata-kata yang seharusnya 


1167 



diucapkan orang-orang mukmin. Yaitu, 
mengapa mereka yang membicarakan berita 
dusta itu tidak mendatangkan empat orang 
saksi yang menyaksikan kebenaran kata-kata 
mereka. “Oleh karena mereka tidak membawa 
saksi-saksi, maka mereka itu," yaitu orang- 
orang yang membicarakan berita dusta dalam 
pandangan Allah, " Adalah orang-orang yang 
berdusta," yaitu menurut hukum dan syariat 
Allah, mereka adalah para pendusta. Ini 
celaan dan teguran keras bagi orang-orang 
yang mendengar berita dusta namun tidak 
berusaha sekuat tenaga untuk menangkal 
dan mengingkarinya. Hujah yang menentang 
sikap mereka ini adalah dalil nyata dalam 
syariat yang mewajibkan untuk mendustakan 
orang yang menuduh zina seseorang tanpa 
bukti, dan menghukum si pelaku jika yang ia 
tuduh adalah seorang wanita baik-baik, lantas 
bagaimana dengan Ummul Mukminin, Ash- 
Shiddiqah binti Ash-Shiddiq, istri Rasulullah 
kekasih kekasihnya Allah. "Dan seandainya 
bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya 
kepadamu di dunia dan di akhirat,” ini khitab 
untuk orang-orang yang mendengar. Ayat 
ini mengandung peringatan keras. Njl di sini 
untuk menghalangi sesuatu karena adanya 
sesuatu yang lain. " Niscaya kamu ditimpa 
azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan 
kamu tentang hal itu (berita bohong itu), "yaitu 
lantaran berita dusta yang kalian bicarakan. 
44^-' d> : Berbicara secara panjang lebar. 
Makna ayat; seandainya Aku tidakmenetapkan 
karunia di dunia untuk kalian berupa 
beragam nikmat yang di antaranya adalah 
penangguhan waktu, dan rahmat di akhirat 
berupa ampunan, tentu Aku menghukum 
kalian lantaran pembicaraan kamu tentang 
berita dusta itu. "(Ingatlah) ketika kamu 
menerima (berita bohong) itu dari mulut ke 
mulut dan kamu katakan dengan mulutmu 
apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun . " 


ilyfe berasal dari kata jlSlt, aslinya salah 
satu ta'-nya dibuang. Maknanya; berita yang 
saling kalian riwayatkan satu sama lain. “Dan 
kamu katakan dengan mulutmu apa yang 
tidak kamu ketahui sedikit pun," yaitu kata- 
kata kalian ini mumi kebohongan, tidak nyata, 
dan tidak diyakini di dalam hati. 

“Dan mengapa kamu tidak berkata ketika 
mendengarnya, ‘Tidak pantas bagi kita 
membicarakan ini’, "ini hukuman untuk kaum 
mukmininsecarakeseluruhan. Yaitu, mengapa 
ketika kalian mendengar berita dusta kalian 
tidak mendustakan kata-kata mereka yang 
menebar dusta ini dengan mengatakan, “Tidak 
sepatutnya bagi kita membicarakan hal seperti 
ini.” "Mahasuci Engkau," untuk perasaan 
heran karena hal besar. Kalimat tasbih aslinya 
diucapkan saat melihat keajaiban penciptaan 
Allah. Selanjurnya kalimat ini dipergunakan 
secara luas, hingga digunakan untuk sesuatu 
yang mengherankan. Atau kalimat tasbih 
ini diucapkan untuk memahasucikan Allah 
jika istri nabi-Nya berbuat keji. “Allah 
memperingatkan kamu agar (jangan) kembali 
mengulangi seperti itu, "yaitu Allah menasehati 
kalian, mengharamkan kepada kalian, atau 
melarang kalian untuk mengulangi lagi 
tuduhan seperti ini, "Selama-lamanya," yaitu 
selama kalian masih hidup dan tetap sebagai 
mukallaf, maksudnya selama hidup kalian. 
“Jika kamu orang beriman," ini mendorong 
mereka untuk memetik pelajaran, mengingat 
mereka pada sesuatu yang membuat mereka 
tidak boleh mengulang kembali perbuatan 
yang sama, yaitu iman yang menghalangi 
mereka dari segala tindakan buruk. “Dan 
Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepada 
kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana," yaitu Allah menjelaskan 
bukti-bukti atas ilmu dan hikmah-Nya melalui 
syariat-syariat yang Ia turunkan kepada 
kalian, mengajari kalian adab-adab yang baik, 
menyampaikan nasehat-nasehat tuntas pada 


1168 



kalian. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, 
melakukan apapun yang Ia lakukan karena 
dorongan hikmah. “ Sesungguhnya orang- 
orang yang ingin agar perbuatan yang sangat 
keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan 
orang-orang yang beriman," maknanya; 
mereka menyebarkan tindakan keji dengan 
sengaja dan suka. “Dan Allah mengetahui," 
segala rahasia di hati, “Sedang kamu tidak 
mengetahui,” Allah Maha mengetahui siapa 
yang suka menyebarkan tindakan keji dan 
Allah pasti akan menghukumnya. “Dan kalau 
bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya 
kepadamu (niscaya kamu akan ditimpa azab 
yang besar). Sungguh, Allah Maha Penyantun, 
Maha Penyayang.” Allah kembali mengulang 
karunia dengan tidak menyegerakan 
hukuman seraya membuang jawaban 
seperti sebelumnya. Pengulangan disertai 
pembuangan jawaban C^S) ini mengandung 
penekanan besar, demikian halnya terkait 
pahala. 

JjijJl : Maha Penyantun. “ Wahai orang-orang 
yang beriman! Janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah setan.” : Jamak i&L 
yaitu jarak di antara dua kaki. Maksudnya, 
janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan 
yang kalian diseru menuju jalan-jalan itu. 
“Barangsiapa mengikuti langkah-langkah 
setan, maka sesungguhnya dia (setan) 
menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji 
dan mungkar," ada yang berpendapat, jawab 
syarat-nya dibuang, posisinya digantikan 
'illah-nya, seakan Allah mengatakan; maka ia 
telah melakukan kekejian dan kemungkaran, 
karenakebiasaan setan adalah memerintahkan 
manusia untuk berbuat keji dan mungkar. 
itUJ 5\ : Keburukan yang melampaui batas, 
sementara J&ifi adalah sesuatu yang diingkari 
jiwa, dibenci dan tidak diridai. Kata ganti 
dalam (iSp merujuk kepada setan. Pendapat 
lain menyebut dhamir sya'n. “Niscaya tidak 
seorang pun di antara kamu bersih (dari 


perbuatan keji dan mungkar itu) selama- 
lamanya," yaitu andai saja Allah tidak 
memberi kalian karunia dengan tobat yang 
menghapus dosa, tentu tak seorang pun di 
antara kalian suci dari kotoran berita dusta 
itu selamanya. Namun Allah membersihkan 
orang-orang yang bertobat dengan menerima 
tobat mereka kala mereka bertobat secara 
mumi. “Dan janganlah orang-orang yang 
mempunyai kelebihan dan kelapangan di 
antara kamu bersumpah bahwa mereka 
(tidak) akan memberi (bantuan) kepada 
kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang- 
orang yang berhijrah di jalan Allah, dan 
hendaklah mereka memaafkan dan berlapang 
dada. Apakah kamu tidak suka bahwa 
Allah mengampunimu? Dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.” 

Slj : Dari kata artinya bersumpah, 
pola kata ifti’al dari kata Makna ayat; 
janganlah mereka bersumpah untuk tidak 
berbuat baik kepada orang-orang yang patut 
diperlakukan baik, atau janganlah mereka 
lalai untuk berlaku baik kepada mereka. Jika 
di antara mereka terdapat kebencian karena 
kejahatan yang dilakukan orang-orang yang 
sebelumnya diperlakukan dengan baik, 
hendaklah mereka berbuat baik kembali pada 
orang-orang tersebut dengan memberikan 
maaf. Hendaklah mereka diperlakukan seperti 
perlakukan yang mereka harapkan dari Rabb 
mereka meski mereka banyak salah dan dosa. 

: Makna asli tahashshun adalah 
bersenang-senang. Hishan adalah wanita 
yang menjaga diri. Maksud muhshanat adalah 
wanita-wanita yang bersuami. 

: Wanita-wanita yang bersih dada, 
suci hati, tidak memiliki kelicikan dan makar 
karena belum berpengalaman dalam banyak 
hal dan tidak menguasai banyak hal, sehingga 
tidak mengetahui hal-hal yang diketahui 
wanita-wanita yang banyak pengalaman dan 
pengetahuan. Pendapat lain menyatakan, 


1169 



maksud wanita-wanita lalai adalah lalai 
dari kekejian dimana keburukan tersebut 
tidak terlintas dalam fikiran mereka. Ini 
menunjukkan sempurnanya kebersihan dan 
kesucian batin mereka yang tidak dimiliki 
wanita-wanita bersuami “ Pada hari, (ketika) 
lidah," rangkaian kata ini menegaskan 
kata-kata sebelumnya, menjelaskan waktu 
turunnya azab kepada mereka. Hari disebut 
untuk semakin membuat ketakutan termasuk 
siksa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata- 
kata. Makna ayat; lisan-lisan pada hari itu 
saling memberikan saksi satu sama lain pada 
hari itu. Pendapat lain menyatakan; lisan- 
lisan mereka memberikan kesaksian pada hari 
itu atas apa yang mereka katakan. " Tangan 
dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka 
terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan," 
atas apa yang mereka lakukan di dunia, Allah 
membuat lisan, tangan, dan kaki mereka 
berbicara memberikan kesaksian, sementara 
yang dipersaksikan dibuang (baca; tidak 
disebut), yaitu dosa-dosa yang telah mereka 
lakukan. 

“Pada hari itu Allah menyempurnakan 
balasan yang sebenarnya bagi mereka," yaitu 
pada hari seluruh tubuh mereka bersaksi 
kepada mereka atas amalan-amalan buruk 
yang mereka lakukan, Allah memberi mereka 
balasan sempurna. Yang dimaksud di sini 

adalah balasan. 

ji-U : Teguh, yang tidak diragukan 

keteguhannya. " Dan mereka tahu bahwa 
Allah Mahabenar, Maha Menjelaskan,” 
yaitu mereka tahu saat melihat hal itu dan 
kejadiannya persis seperti yang dituturkan 
kitab Al-Qur’an bahwa Allah Maha Benar Zat- 
Nya, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan- 
Nya, memperlihatkan segala sesuatu seperti 
adanya. 

Imam besar Al-Allamah Qasim Jarullah 
Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari 
menjelaskan, jika Anda merenungkan Al- 


Qur’an secara keseluruhan, dan memeriksa 
apa yang diancamkan terhadap para 
pendurhaka. Anda tentu tidak mengetahui 
Allah memberatkan ancaman terhadap 
sesuatupun, seperti ancaman-Nya terkait 
berita dusta terhadap Aisyah. Tidak ada ayat- 
ayat berisi celaan disertai ancaman keras, 
teguran puncak, larangan keras, besarnya 
dosa yang dan hal mengerikan yang dilakukan, 
seperti halnya ayat-ayat berkenaan berita 
dusta ini yang diturunkan melalui sejumlah 
cara berbeda, masing-masing di antaranya 
sudah cukup untuk babnya tersendiri. Andai 
hanya tiga ayat ini saja yang diturunkan 
terkait berita dusta, tentu sudah cukup karena 
ayat-ayat ini menjadikan para penyebar 
tuduhan zina dilaknat di dunia dan akhirat, 
mengancam mereka dengan siksaan besar 
di akhirat. Lisan, tangan, dan kaki mereka 
memberikan kesaksian terhadap mereka atas 
kebohongan dan dusta yang mereka ucapkan. 
Allah akan menyempurnakan balasan mereka 
yang benar dan wajib yang patut mereka 
dapatkan, agar saat itu mereka tahu bahwa 
Allah Maha Benar dan Maha Jelas, hingga 
Allah menjelaskan secara singkat dan juga 
panjang lebar, menjelaskan secara rinci dan 
juga secara garis besar, menegaskan dan 
mengulang, mendatangkan sesuatu yang 
sama sekali belum pernah terjadi dalam 
ancaman terhadap orang-orang musyrik para 
penyembah berhala. Hanya saja ancaman 
(terhadap para penyebar berita dusta terkait 
Aisyah) ini kengeriannya lebih rendah dari 
ancaman untuk orang-orang musyrik. Allah 
membebaskan empat orang dengan empat 
hal; Allah membebaskan Yusuf melalui lisan 
seorang saksi. “Dan seorang saksi dari keluarga 
wanita itu memberikan kesaksiannya.” (Yusuf: 
26 ). 

Allah membebaskan Musa dengan batu yang 
membawa pergi bajunya. Allah membebaskan 
Maryam dengan membuat anaknya berbicara 
kalaiamenyerudaribuaiannya, " Sesungguhnya 


1170 



aku hamba Allah.” Dan Allah membebaskan 
Aisyah dengan ayat-ayat agung ini dalam 
kitab-Nya yang selalu dibaca sepanjang masa 
dengan pembebasan sedemikian rupa dengan 
dibesar-besarkan. Perhatikan seberapa jauh 
perbedaan antara pembebasan untuk Aisyah 
dan ketiga orang sebelumnya! Ini tidak lain 
untuk memperlihatkan tingginya kedudukan 
Rasulullah tingginya kedudukan pemimpin 

anak-anak Adam, yang terbaik di antara 
orang-orang terdahulu dan kemudian, dan 
hujah Allah terhadap seluruh alam. Untuk 
itu, siapa yang menginginkan keagungan 
Nabi terwujud, melangkah maju di depan, 
meraih bagian terdepan tanpa terkejar oleh 
siapapun, maka hendaknya menjaga diri dari 
berita-berita dusta, hendaknya merenungkan 
bagaimana murka Allah bagi orang yang 
menodai kesucian beliau, dan bagaimana 
Allah menepis tuduhan dari orang-orang 
dekat beliau. 

“Perempuan-perempuan yang keji untuk 
laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 
untuk perempuan-perempuan yang keji 
(pula)," yaitu kata-kata keji dikatakan atau 
dipersiapkan untuk orang-orang keji lelaki 
maupun perempuan, dan orang-orang keji 
di antara mereka terkena kata-kata keji 
Demikian halnya wanita-wanita baik dan 
lelaki-lelaki baik. “Mereka itu,” isyarat untuk 
orang-orang baik, mereka terbebas dari kata- 
kata keji yang diucapkan orang-orang keji, 
yaitu kata-kata yang menjadi perumpamaan 
bagi Aisyah, juga kata-kata yang dituduhkan 
kepada Aisyah yang tidak sesuai dengan 
kesucian dan kebaikan kondisi Aisyah. Bisa 
juga “ Mereka itu t' sebagai isyarat untuk ahlul 
bait. Mereka terbebas dari kata-kata yang 
diucapkanparapenebar berita dusta.Mungkin 
juga yang dimaksud adalah wanita-wanita 
keji dan wanita-wanita baik. Maksudnya, 
wanita-wanita keji menikahi lelaki-lelaki keji, 
lelaki-lelaki keji menikahi wanita-wanita keji. 
Demikian halnya orang-orang baik. “Mereka 


memperoleh ampunan,” lantaran kata-kata 
dusta yang dikatakan terkait mereka, “Dan 
rezeki yang mulia (surga), "yaitu di sisi Allah di 
dalam surga-surga penuh kenikmatan. Rezeki 
mulia di sini disebut seperti yang tertera dalam 
firman lain, “Dan Kami sediakan baginya rezki 
yang mulia" (Al-Ahzab: 31) 

£a£)l gJLL. Ji : Abu Bakar kembali 
memberikan nafkah kepada Misthah seperti 
sedia kala. 

iS^uj yfll y-i-t : Aku menjaga pendengaran dan 
penglihatanku untuk mengatakan bahwa aku 
mendengar sesuatu yang tidak aku dengar, 
atau melihat sesuatu yang tidak aku lihat. 

: Menyaingiku, berasal dari kata jlill yang 
berarti tinggi. Maksudnya, Zainab mencari 
keluhuran dan wibawa di mata Nabi #£$ seperti 
yang aku cari, atau ia mengira punya sesuatu 
di mata Nabi seperti yang aku miliki. 

: Allah menjaga dan melindunginya. 

: Dengan menjaga agamanya dan 
menjauhkan diri dari sesuatu yang 
dikhawatirkan berakibat tidak baik. 
tsJjbj : Lantas. 

: Berdebat dan membelanya, menirukan 
kata-kata yang dituturkan para penebar berita 
dusta untuk merendahkan kedudukan Aisyah 
dan mengangkat kedudukan saudarinya, 
Zainab binti Jahsy. 

«itii jlJ : Maksudnya berbicara bersama 

orang-orang yang membicarakan berita dusta, 
atau berdosa bersama orang-orang yang 
berdosa karena menyebarkan berita dusta. 

: Maksudnya Shafwan bin Mu’aththal, 
jlj U ii Jli ijjll : Yang dituduh berbuat keji 
dengan Aisyah dalam berita dusta. 

JU U : Tidakpemah menyingkap 

baju yang menutupi tubuh seorang wanita 
pun. Ini kiasan bahwa Shafwan belum pernah 
menggauli wanita. 


1171 



HADITS KE-1764 

:cJii «l '£&■ 4)1 (>?j -wu 

f!3 «Aj cUic. C#J «jS*i Jli CyijZ* 'l) 

«.A j A . T . 1 L*ia» ^ |4» »j aJ-C. 43)1 4jdl Jj*j 

:J15 joj aIM jjb Uj ^Lc> JjJ 3 4JJl jl *>i4 

U 4)1 jLsl} «jJaI I^LjI g*Ul 3 Jp jji^l -Aaj 
U 4)j jJ3 gj-rf Jf jil Jp (illc- 
JaS Ji-JU S/j Ja 4it 
:cJ\l jja *^i jAw C~-& ^j Uj 
jjjJ j A-lfr 4jjl 4)1 Jj«ij *W" JuUj 
cUifr U 4Jjj ^ :cJl*3 jJoU- j£ jtli 
oiiji Ji-jj j£. Jsjs cu^ i^ji ^/i Clc- 1411 * 
<AjI*w >1 jLu jl &j£" Jj 

(jjuj aJlC 4bl 431 jjlj ^JU »1 jjliS 
U 4)lj 431 5^-1* cJlil aj l^J 

«-«£ 4)1 jo Jp pJu u S/i 14 II& c4ic> 

a Jj «iiii jPj« <a£ Jj^i gs jt-% 1 

, i ^ , , ' , '*’' 

JaS Jjl ul^ OjLtiT U 43j 4)1 5^4“* : Jlil 
4)1 jl4ii 3 _ Iju^i* jfii cJll 

Ol v-g " • * JJ^ ^ : 'j t— As li i—>b5" (jjliiJI 4>^>1) 

Oji»T j)3 (j i-io-laJI g£S 0' Ciy^s ^jjjll 

Aisyah & berkata, "Ketika tersiar berita 
tuduhan terhadap diriku sebagaimana yang 
aku ketahui, maka Nabi 3g berdiri berkhotbah, 
dan setelah mengucapkan kalimat syahadat 
dan pujian syukur kepada Allah, sebagaimana 
lazimnya beliau bersabda, 'Amma ba'du, 
berikanlah pendapatmu terhadap orang- 
orang yang memberi tuduhan buruk kepada 


keluargaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui 
sesuatu dari keluargaku kecuali kebaikan 
semata, dan mereka menuduh terhadap 
seseorang. Demi Allah, aku tidak mengetahui 
padanya kecuali kebaikan, tidak pernah aku 
mengetahuinya berbuat buruk. Dan ia tidak 
masuk ke rumah kecuali bersamaku, dan tiada 
pergi jauh melainkan ia selalu ikut padaku.'" 
Aisyah berkata, "Rasulullah datang ke 
rumahku bertanya pada pelayanku tentang 
keadaanku, maka dijawab, 'Demi Allah, aku 
tidak mengetahui suatu cela. Hanya saja, 
ia biasa tidur meninggalkan masakannya 
sehingga kambing masuk memakan 
masakannya atau adonannya/ Dan ketika 
pelayanku dibentak oleh sebagian shahabat 
Nabi supaya berkata sebenarnya pada Nabi 
tentang kesucian Aisyah itu maka pelayan 
itu menjawab, 'Subhanallah. Demi Allah, 
aku tidak mengetahui daripadanya kecuali 
sebagaimana yang diketahui oleh tukang 
emas terhadap emas murni yang merah/ 

Dan ketika berita ini sampai kepada pria 
yang dituduhkan itu, ia berkata, 'Subhanallah. 
Demi Allah, aku tidak pernah membuka 
pakaian seorang wanita sama sekali/" 
Aisyah melanjutkan, "Kemudian ia mati 
syahid fi sabilillah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: An- 
Nuur (24), Bab: "Sesungguhnya orang-orang 
yang ingin agar (berita) perbuatan yang 
amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang 
yang beriman" (11)) 

Penjelasan — 

: Maksudnya orang-orang yang 
menyebarkan berita dusta. 

IjSjf : Mereka menuduh keluargaku dan 
menyebut-nyebut hal tidak baik terkait 
mereka. 

idi isi artinya ia menuduh seseorang 
berakhlak tidak baik. Para ahli bahasa 


1172 



menjelaskan, kata ini berasal dari kata J» 
artinya kalung di dada yang dirusak dan 
membuat si pemakainya dicela. 

: Mereka mengatakan persoalan 
ini terus terang pada Aisyah. Karenanya 
Aisyah mengucapkan, " SubMnall&hf' 

karena membesarkan hal itu. Pendapat 
lain mengartikan; mereka mengucapkan 
kata-kata tak berguna kala bertanya dan 
membentaknya. 

j Jii 1 3 JiiLi : Seseorang mengucapkan 
kata-kata tak berguna. 

yijJl £ : Potongan emas murni. Ini 
namanya mencela secara berlebihan, seperti 
kata-kata pujangga berikut: 

Tidak ada aib pada mereka, hanya saja 
pedang mereka 

Retak-retak karena pukulan pasukan- 
pasukan 


TANDA-TANDA ORANG MUNAFIK 
DAN HUKUM MEREKA 

HADITS KE- 1765 

: jii «j3jl j» Jjj -\Y*\0 

A-i oLil jJUi ^ 'JSjj 4JJ| 

\jA^3 S/ fiil JU£> JUs fli 

jjj»- |<J— y Ajlc- <UJl 4JJl Jo-C- ^ 

«O-uJl Jl I 

Al ^Ji o4s§ j&*i vfe jA*i 

‘5' O? A' Jl 

Jjj C>j£ :ip\l j*3 U aLJ ijsji.ll «a)LJ 

AUl aJJI 


jjil #jl£ Ijlll iLa 
4JJI j-i ^Jl jtilEJLi (5jiil^il 3;i> iSl) £ 

a)j3j Ijjid |Lgj cjUJLj AJlC- 

its* J^frl ‘*3t^) jjil^ : jlJ (sjjLli 

• jj— W : j^... a j l i_jbS” T# 

\jjj£=a |J IjlaT pjjlj viHJ j <*1 j» ijIj f : jjiibll 

Zaid bin Arqam a®s berkata, "Suatu ketika, 
aku keluar bersama Rasulullah jgg dalam 
suatu perjalanan, lalu Abdullah bin Ubay bin 
Salul berkata, 'Janganlah kalian memberi 
infak kepada mereka yang berada di sisi 
Rasulullah hingga mereka lari darinya.' la 
juga mengatakan, 'Jika kita kembali ke 
Madinah, niscaya orang-orang mulia akan 
mengeluarkan orang-orang yang terhina 
darinya.' 

Maka aku pun menghadap Nabi ^ dan 
menuturkan hal itu. Kemudian Rasulullah 
mengirim utusan kepada Abdullah bin Ubay 
dan ia bersumpah atas apa yang mereka 
katakan. Kemudian mereka berkata, 'Zaid 
berdusta kepada Rasulullah 3g.' Maka 
aku merasa sangat susah sehingga Allah 
menurunkan kebenaranku dalam surat Al- 
Munafiqun, kemudian Nabi memanggil 
mereka untuk dimintakan ampun kepada 
Allah. Akan tetapi, mereka justru memalingkan 
kepala." Tentang firman Allah, ‘Bagaikan kayu 
yang disandarkan/ beliau bersabda, "Merka 
adalah orang-orang yang sangat tampan." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir (65), Surat: 
Apabila orang-orang munafik mendatangimu 
(63), Bab: Firman-Nya: "Itu karena mereka 
beriman kemudian mereka kufur" (3)) 

Penjelasan 

& : Dalam perjalanan perang Tabuk atau 
Bani Musthaliq. 


1173 



si i : Kondisi sulit karena minimnya 
perbekalan dan lainnya. 

jgJl : Mencurahkan segenap usaha. 

$15 : Maksudnya orang-orang Anshar. 

£3 C/& : kata kadzaba memerlukan dua 
maful fcji' (berkata dusta kepadanya), 
seperti disebutkan dalam hadits ini. 

\j$S : Mereka membuang muka karena 
berpaling dan sombong untuk dimintakan 
ampun oleh Rasulullah 
siili ZSL : Kayu-kayu yang tersandar. 

j£i \JK : Ini adalah penafsiran firman 
Allah ass , “Tubuh-tubuh mereka menjadikan 
kamu kagum.” (Al-Mun&fiqOn: 4). 

VAlS ZSL : Kayu-kayu yang tersandar. Inilah 
perumpamaan untuk tubuh orang-orang 
munafik. 


HADITS KE-1766 

ji : jvl dl* d&l qgjji\Z r -WV\ 

jiiU jJy iQ\ di)! ulfr tjju y dll* &! 

“UU; jf 4«j <>-« 

(j v-»U rr XT (JJjliOl «>,>1) 

3abir m berkata, "Nabi jg mendatangi 
(jenazah) Abdullah bin Ubay setelah 
dimasukkan ke dalam kubur 3 , lalu beliau 
mengeluarkannya, memberkahi dengan 
ludahnya, dan memakaikan baju beliau 
kepadanya." 

3 Keluarga Abdullah bin Ubay bin Salul merasa malu 
bila Nabi menghadiri jenazahnya sehingga mereka 
cepat-cepat menguburnya sebelum Nabi datang. Ketika 
beliau tiba, mereka menunjukkan kuburannya, lalu 
beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya. Beliau 
mengafani dengan pakaian beliau menshalatinya karena 
memenuhi janji beliau kepadanya. (Tuhfah Al-Ahwadzi: 
VII/421 


(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Mengafani dengan baju gamis, baik jahit 
atau tidak (23)) 

7 Penjelasan 

jii U jJu : Diturunkan di liang kuburnya. 
Keluarga mayit khawatir memberatkan Nabi 
Sg§ untuk menghadiri jenazahnya, akhirnya 
mereka segera mengurus jenazah sebelum 
Nabi tiba. Saat Nabi $3 tiba, beliau 
mendapati orang-orang sudah memasukkan 
jenazah ke dalam liang kubur, beliau lantas 
memerintahkan mereka untuk mengeluarkan 
kembali jenazah. 

*Li dili : Meniup kulit jenazah. 


HADITS KE-1767 

Juc- 51 dfol O?' -NYI Y 

diii ^)i ji &\ 4\ # d&! 

djj! U : 

j-3>! Jil : JUi iilJ (jJutfj aILc. di)! 
Aj 1 >- idlifr ji 3131 Uil Ajili aII ft 

Jp jl 3 I 4 S dill j3jJ! : ju! AJLfr di)! 

jll jo ui :JUi jjiiljuil 

*•/* p*] jA SMu i j^! ji*** «i *)/ J I 

Jp Sf j) cJjaJ dlifr dA)l yuo 

(l-ul oU jLfi* A>! 
^.>3)1 <— >L Vf :_pUi-l tr (JJjVwJl A>-^>-l) 

(tj&su Y _j! t- lf-a . , cS j)l 

Ibnu Umar as meriwayatkan bahwa ketika 
Abdullah bin Ubay wafat, anaknya datang 
menemui Nabi sgg lalu berkata, "Wahai 


117A 



Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu untuk 
kugunakan mengafani (ayahku) dan shalatlah 
untuknya serta mohonkanlah ampunan 
baginya." Maka Nabi ^ memberikan 
bajunya kepadanya lalu berkata, "Izinkanlah 
aku untuk menshalatkannya Ketika beliau 
hendak menshalatkannya tiba-tiba Umar bin 
Khatthab m datang menarik beliau seraya 
berkata, "Bukankah Allah telah melarang 
Anda untuk menshalatkan orang munafik?" 
Maka beliau bersabda, "Aku berada pada 
dua pilihan dari firman Allah dalam surat At- 
Taubah ayat 80 (yang artinya): 

"Kamu mohonkan ampun untuk mereka 
atau kamu tidak mohonkan ampun untuk 
mereka (sama saja bagi mereka)) Sekalipun 
kamu memohonkan ampun bagi mereka 
sebanyak 70 kali, Allah sekali-kali tidak akan 
mengampuni mereka." 

Maka beliau menshalatkannya, lalu turunlah 
ayat (yang artinya): 

"Janganlah kamu shalatkan seorang pun 
yang mati dari mereka selamanya dan 
janganlah kamu berdiri di atas kuburannya." 
(At-Taubat: 84)) 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jenazah" (23), Bab: 
Mengafani dengan baju gamis, baik jahit 
atau tidak (23)) 

Penjelasan 

£j{ # &\ : Abdullah bin Ubai bin Salul, 

pemimpin orang-orang munafik. 

ill i sli : Anaknya adalah Abdullah, termasuk 

salah satu sahabat terbaik. 

jjT : Beritahukan aku. 

oZ'jzr : Khayarah mengikuti pola kata 
‘anabah, maksudnya diberi pilihan di antara 
dua hal; memohon ampunan atau tidak. " Dan 
janganlah kamu sekali-kali menshalatkan 
(jenazah) seorang yang mati di antara 
mereka." (At-Taubah: 84). Karena shalat 
adalah doa dan permohonan ampun untuk 


mayit. Doa dan memohon ampun untuk 
orang kafir tidak boleh, yang tidak dilarang 
hanyalah mengkafani orang kafir dengan 
baju milik Nabi $g§, karena tidak memberikan 
baju mencederai sifat mulia, di samping 
baju yang Nabi jgg berikan untuk kain kafan 
Abdullah bin Ubai ini sebagai balasan karena 
dulu Abdullah bin Ubai pernah memberikan 
baju miliknya kepada Abbas m. 


HAD1TS KE- 1768 

4&I ($?J ji -W1A 

cJI JUC- £^>-1 : JiS «UC’ 

aii | j* 

Zi\ 5' ojjii jul iii 
£--13 Vj h>\ £»-*i jtS Jjii U 
lil 

Uj) Jfj &\ jjitd lllLU fy £$ 

i > < m i | >0 pJuS* 

i— >L t :cJLat l\ ji ■■■ °*-^ t— AsS* T® 

(Sj^I *lji 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Suatu 
ketika ada tiga orang berkumpul di samping 
Ka'bah. Mereka adalah dua orang dari 
Ouraisy dan satu orang dari Tsaqif, atau 
yang dua orang dari Tsaqif dan satu orang 
dari Ouraisy. Perut mereka besar tapi 
kurang pengetahuan agamanya. Lalu salah 
seorang dari mereka berkata, 'Apakah 
menurut kalian Allah mendengar apa yang 
kita katakan?' Yang lain berkata, 'Jika kita 
berbicara dengan keras, Dia mendengarnya 
dan jika kita berkata dengan pelan Dia tidak 


1175 



mendengarnya/ Sedangkan yang lainnya 
lagi berkata, '3ika Dia mendengar ketika 
kita bicara keras, pasti Dia juga mendengar 
ketika kita bicara pelan/ 

Kemudian Allah menurunkan ayat (yang 
artinya), "Kamu sekali-sekali tidak dapat 
bersembunyi dari kesaksian pendengaran, 
penglihatan, dan kulitmu kepadamu ..." 
(Fushshilat: 22) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir (65), Surat: Fushilat 
(41), Bab: Firman-Nya: "Dan yang demikian 
itu adalah prasangkamu"( 2)) 

Penjelasan 

& &1» (Lki \j$ : Al-Karmani 

menjelaskan, ta' pada kata \j$ dan StiS 
mungkin karena jLiJji mubtada' dan kata ini 
mendapat ta' ta'nits karena di-mudhaf-kan 
kepadanya, sementara khabar-nya. Atau 
mungkin ta' untuk dilebih-lebihkan, seperti 
life J Ini mengisyaratkan, kecerdasan 
jarang sekali disertai kegemukan badan. 


HADITS KE-1769 
:J\S 4JJ1 Ooli -Uj 

^ 

cJ\ij cJUl 

Ui) cJjii 

( t,.... 1 ! -! 

Zaid bin Tsabit as berkata, "Ketika Nabi jg 
keluar (untuk perang) menuju Uhud, sebagian 
dari para shahabat ada yang mundur. 
Sebagian kelompok dari shahabat ada yang 
berkata, 'Kita akan bunuh mereka/ Dan 
sebagian kelompok lain berkata, 'Kita tidak 
akan membunuh mereka/ Maka kemudian 
turunlah firman Allah (yang artinya): 


"Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi 
dua golongan dalam (menghadapi) orang- 
orang munafik." (An-Nisa: 88)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Madinah akan menghilangkan 
keburukan (10)) 

Penjelasan- 

j* Jte £ 4.3 : Sebagian di antara mereka 
pulang di tengah jalan, mereka adalah 
Abdullah bin Ubai dan para pengikutnya. 

: Maksudnya kita bunuh orang-orang 
yang kembali pulang. 

jLjiiiS S : Kita tidak membunuh mereka 
karena mereka orang-orang muslim. "Maka 
mengapa kamu (terpecah) menjadi dua 
golongan dalam (menghadapi) orang-orang 
munafik." (An-Nisa': 88). Yaitu, mengapa 
kalian terpecah menjadi dua golongan dalam 
menghadapi mereka. sebagai hal, ‘amil- 
nya adalah . owitdi & terkait dengan 
sesuatu yang ditunjukkan oleh kata $2i, 
maksudnya terpecah dalam menghadapi 
orang-orang munafik. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, ahli bahasa menjelaskan, 
maknanya; mengapa kalian berselisih terkait 
urusan mereka (orang-orang munafik). 

artinya dua golongan. Kata ini beri’rab 
nashab menurut kalangan Bashrah sebagai 
hal Sibawaih menjelaskan, jika engkau 
mengatakan; UslS <1)3 U artinya kenapa kau 
berdiri. I'rab nashab di sini dengan perkiraan; 
Jlil lii j, <±U jJg t & & (apa yang terjadi 
padamu dalam kondisi seperti ini?). Al-Farra' 
menyatakan, beri'rab nashab sebagai khabar 
yang dibuang. Dengan demikian, dti U 
Usd perkiraannya; ilil* jJ (mengapa kau 
berdiri?). 


1176 



HADITS KE- 1770 

«ilfr 4JJI iJji- -WY* 

4AJl yA 

J^£> 4JUl Jj-ij £^J>- ISI jo £-L-j aJl£> 4jjl 
ia»- ^3 j (4JL& IjaL^- ( JjJ»Jl ^1 ^Ju«>j A * lfr 4j0l 
*Jl& 4js)t 4JJI <_3^Lj> ^Ailiuj 

(jaJujj A^Lfr 4jjl 4jjl jjy^ij «J ISU 
|J Uj IjJU^ (jl I^A^I^ «4gJl IjjjUfrl 

aj*^I (5j>y»J jjjil 

t_j\j \1 :^jl Jl Ijjm T : jwisll i_>tS" 10 : j i£)UyJl 0 

(Ijil Uj dj*-j*i & jJl Cs—£ U 

Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan 
bahwa beberapa orang munafik pada masa 
Rasulullah ^ apabila beliau pergi berperang 
maka mereka tidak turut berperang dan 
merasa bangga dengan ketidakpergiannya 
untuk menyelisihi Rasulullah ^g. Bila Rasulullah 
^ telah kembali (membawa kemenangan 
dan harta rampasan perang), mereka 
mengemukakan alasan mereka masing- 
masing yang menjadikan mereka tidak turut 
serta berperang dan menguatkan alasannya 
dengan sumpah. Kemudian mereka ingin 
dipuji (seolah-olah merekalahyang pahlawan) 
padahal mereka tidak berbuat apa-apa. 
Karena itu, turunlah ayat (yang artinya): 
"Donganlah sekali-kali kamu menyangka 
bahwa orang-orang yang gembira dengan 
apa yang telah mereka kerjakan dan mereka 
ingin dipuji terhadap perbuatan yang tidak 
mereka kerjakan, janganlah kamu mengira 
bahwa mereka akan terlepas dari siksa ..." 
(Ali Imrdn: 88)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir (65), Surat: Ali 
'Imran (3), Bab: Janganlah sekali-kali kamu 
menyangka, bahwa orang-orang yang 


gembira dengan apa yang telah mereka 
kerjakan (16)) 

Penjelasan 

: Mashdar mimi, maksudnya 
mereka senang tidak ikut perang. 

: Mereka menyampaikan alasan 
kepada beliau perihal tidak ikut berperang. 


HADITS KE- 1771 

«jtfUj y» ilaJu £> yC- -WVN 

lyfe y>\ jji U il'-dSi ju 5 13 j* 5» 

ol CS\j «3jl Uj %$Ja\ JS <jb : jls 

JVil 'yyC?r\ (UjuLo jiL ^ Uj jUjss 
S** 6^ ^ Uji 

0^3 jJUij Uifr AUl 

Aill <jl yjU O^JO 3 ‘»U1 

l^Jjl Uj Ua3 AJLC- Uj 

(JUaA 4jjl SJj) jj*»U& ^jjl 1^3 jU jo^jU^ 
aJj3 (Ji- ciiUlS (UjUSIM JjjjJl 
(I^JljUj |ll Uj IjJuir jl jjI^J 13^ ^ 

v»»U M :0l jT »jj— f fcll 1 o :j Aa-^i-l) 

(Ijji L> Oy>-j*i C«— ^ 

Ibnu Abbas a® meriwayatkan dari Alqamah 
bin Waqqash bahwa Marwan yang berkata 
kepada penjaga pintunya, "Wahai Abu Rafi', 
pergilah menemui Ibnu Abbas, tanyakan 
kepadanya, 'Apabila setiap orang dari kita 
akan disiksa karena merasa senang dengan 
apa yang dia kerjakan dan suka untuk dipuji 
terhadap apa yang belum dia kerjakan? 
Dengan demikian berarti kita semua akan 
diazab.' Ibnu Abbas pun menjawab, 'Ada apa 


1177 



dengan ayat ini? Ayat ini hanya diturunkan 
mengenai orang Yahudi. Yaitu, ketika Nabi 
M menanyakan kepada mereka tentang 
sesuatu, tetapi mereka menyembunyikannya 
dan mengabarkan hal yang lain. Lalu mereka 
perlihatkan kepada beliau bahwa mereka 
berhak mendapat pujian dari apa yang telah 
mereka kabarkan itu dan mereka senang 
dengan apa yang telah mereka kerjakan, 
yaitu sikap mereka yang menyembunyikan 
sesuatu yang beliau tanyakan/ Lalu Ibnu 
Abbas membaca ayat (yang artinya): 

'Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji 
dari orang-orang yang telah diberi kitab. 
Janganlah sekali-kali kamu menyangka 
hahwa orang-orang yang gembira dengan 
apa yang telah mereka kerjakan dan mereka 
suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang 
belum mereka kerjakan janganlah kamu 
menyangka bahwa mereka terlepas dari 
siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.'" 
(Ali Imran: 187-188)) 

(HR. Bukhari, Kitab: “Taisit" (65), Surat: Ali 
'Imran (3), Bab: Janganlah sekali-kali kamu 
menyangka, bahwa orang-orang yang 
gembira dengan apa yang telah mereka 
kerjakan (16)) 

Penjelasan 

3 jl: Diberi. 

: Karena kita semua senang dengan 
apa yang diberi dan suka dipuji dengan 
sesuatu yang tidak ia lakukan. 

Uj : Untuk apa kalian menanyakan 
masalah ini. 

5^1 : Meminta untuk dipuji. Dijelaskan 

dalam Al-Asds, Allah meminta makhluk 
memuji-Nya karena kebaikan dan nikmat 
yang Ia berikan kepada mereka. Setelah itu 
Ibnu Abbas membaca, “Dan (ingatlah), ketika 
Allah mengambil janji dari orang-orang yang 
telah diberi Kitab (yaitu), ‘Hendaklah kamu 


menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, 
dan jangan kamu menyembunyikannya, ' lalu 
mereka melemparkan janji itu ke belakang 
punggung mereka dan mereka menukarnya 
dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya 
tukaran yang mereka terima’.” (Ali 'Imran: 
187) Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang- 
orang yang dikabarkan Allah dalam ayat yang 
ditanyakan orang-orang kepada Ibnu Abbas 
adalah mereka yang disebut dalam ayat 
sebelumnya. Allah mencela mereka karena 
menyembunyikan ilmu yang diperintahkan 
agar tidak mereka sembunyikan, dan Allah 
mengancamkan siksa kepada mereka karena 
hal itu. 


HADITS KE- 1772 

:JVl AJLfr AjJt tiUli -WVf 

O!/ 4 "? tjjj \jK) 0^ 

3 1x9 jju dj 4JJl ^9 -gllJ j&J 

A“)ia) j3j (ojJiSJiS («UJl AjUll aJ 

UJ Aibualj Ijjb 

ud ojaUI ll^-U 'a 

IsJalJ ISj 

sjiUl3 OjA 13 

Ai! A»l?a) JJ 

j 5*JI oU*e vV t» :v iUI **.>!) 

w 


1178 



Anas bin Malik m berkata, "Ada seorang laki- 
laki Nasrani masuk Islam lalu membaca surat 
Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia biasa menulis 
untuk Nabi ^ tetapi kemudian ia kembali 
kepada agama Nasrani dan berkata, 'Tidak 
ada yang diketahui Muhammad melainkan 
apa yang aku tulis untuknya/ Kemudian 
Allah mewafatkannya lalu mereka (teman- 
temannya) menguburkannya. Keesokan 
harinya, jasadnya dimuntahkan oleh bumi, 
maka teman-temannya berkata, 'Ini adalah 
perbuatan Muhammad dan shahabat- 
shahabatnya karena teman kita ini berpaling 
dariagama mereka, lalu mereka membongkar 
kuburannya dan mencampakkannya/ 

Maka mereka kembali menguburkannya 
dan menggali lubangnya lebih dalam. 
Namun keesokan harinya, jasadnya kembali 
dimuntahkan oleh bumi maka teman- 
temannya berkata, 'Ini adalah perbuatan 
Muhammad dan shahabat-shahabatnya 
karena teman kita ini berpaling dari agama 
mereka, lalu mereka membongkar kuburan 
teman kita ini dan mencampakkannya/ 

Maka mereka kembali menguburkannya dan 
menggali lubangnya lebih dalam lagi sebatas 
yang mereka mampu. Akan tetapi, pada 
keesokan harinya jasadnya itu dimuntahkan 
kembali oleh bumi hingga mereka menyadari 
bahwa kejadian itu bukan perbuatan manusia 
dan akhirnya mereka mencampakkannya 
begitu saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

J>ji\ «£25 : Dimuntahkan bumi dari dalam 
kubur untuk menegakkan hujah pada 
orang yang melihat, sekaligus sebagai bukti 
kebenaran kata-kata Nabi jgg. 

\ja£\j : Mengubur hingga dalam. 


: Adanyasimayitinidimuntahkan 
dari dalam kubur dan dibuang, bukan karena 
ulah manusia, tapi Rabb manusia. 


TANDA-TANDA HARI KIAMAT, 
SURGA, DAN NERAKA 

HADITS KE-1773 

tilc. io*>-wvr 

Z\ :j\j jjuj Zls, 4jdl 4JJ\ 

Oji ^ L>. a J \ ~ _ ^** * " 

j»jj ^ jLJu Ma) .i-iyu flll 

(UjJ iiCi Jl 

<_>U 1 ’ jj — M «sJI v->bS” <»^*-i) 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari 
Rasulullah yang bersabda, "Sungguh 
pada hari kiamat akan datang seseorang 
yang berbadan gemuk, namun di sisi Allah 
timbangannya tidak dapat melebihi berat 
sayap seekor nyamuk*. Bacalah ayat (yang 
artinya), "... Dan Kami tidak memberikan 
penimbangan terhadap (amal) mereka pada 
hari kiamat 5 ." (Al-Kahfi: 105)) 

(HR. Bukhari, Kitab: “Tafsii" (92), Surat: Al-Kahfi 
(18), Bab: Mereka itu orang-orang yang telah 
kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka (6)) 

— Penjelasan 

jijl' : Tinggi posturnya atau wibawanya. 

4 Tidak ada nilai atau bobotnya. 

5 Kami (Allah) tidak memberi bobot dan penilaian pada 
mereka. Atau, tidak menyediakan timbangan untuk 
menimbanga amal-amal mereka, karena timbangan 
disediakan hanya untuk orang-orang yang mencampur 
perbuatan baik dan buruk. Atau, Kami tidak menyiapkan 
timbangan untuk amal-amal mereka karena saking tidak 
berharganya amal mereka. 



<i)t Slc. 6ji S : Nilai dan kedudukannya 
tidak setara dengan sayap nyamuk. Sabda 
ini mengandung celaan terhadap tubuh 
tambun. “Dan Kami tidak mengadakan suatu 
penilaian bagi (amalan) mereka pada hari 
kiamat." (Al-Kahfi: 105). Yaitu, Kami tidak 
membuat suatu penilaian pun untuk mereka, 
atau Kami tidak memasang timbangan 
untuk menimbang amalan mereka, karena 
timbangan hanya dipasang untuk orang- 
orang yang mencampur amalan saleh dan 
amalan buruk. Atau maksudnya adalah Kami 
tidak menilai amalan mereka sedikit pun 
karena hina dan rendah. 


HADITS KE- 1774 

«Uft 4JJI ito j » -WYl 

&\ J* &\ :Jvl 

5' £ : JUi 

Jp ^ olj*«*JI 

jp ‘^»1 Jp 

-£iJl (iilDl UI :Jjiu9 ^ £> \ Jp 

JjiJ Uj J- aaj «id-IJi OJU JS>- «jJuuj aJl& 

Uj jjuj aII* 4JJI 4ll JJ-Lj j&\ 

jji 4lil lj^J3 

AjI^iLu objl&J 

lift JUjj 

t*j *— *Ij t lo :j tSjUJJ a»-^».I) 

(•jJJ j»- 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Seorang 
rahib 4 datang kepada Nabi lalu berkata, 
'Wahai Muhammad, kami mendengar 

6 Ulama dari kaum Yahudi 


bahwa Allah memegang langit, bumi, pohon- 
pohon, air, binatang-binatang, dan seluruh 
makhluk dengan jari-Nya seraya berkata, 
'Akulah Raja (Penguasa) 7 )' Maka Rasulullah 
$5 pun tertawa hingga tampak gigi serinya 
sebagai pembenaran terhadap perkataan 
rahib tersebut. Kemudian beliau membaca 
ayat (yang artinya), 'Dan mereka tidak 
mengagungkan Allah dengan pengagungan 
yang semestinya padahal bumi seluruhnya 
dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan 
langit digulung dengan tangan kanan-Nya. 
Mahasuci Rabb dan Mahatinggi Dia dari apa 
yang mereka persekutukan.'" (Az Zumar: 67)) 
(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: 
Az-Zumar (39), Bab: Dan mereka tidak 
mengagungkan Allah dengan pengagungan 
yang semestinya ( 2 )) 

Penjelasan --- 

: Salah seorang ulama Yahudi. 

«lUlll tff : Penguasa tunggal. 

: Gigi-gigi taring beliau. Gigi-gigi ini 
terlihat ketika orang tertawa. Al-Qasthalani 
menjelaskan, para imam kita berbeda 
pendapat terkait hal ini, apakah kita takwilkan 
kata-kata yang rumit difahami, ataukah 
makna yang dimaksud kita serahkan kepada 
Allah. Namun mereka sepakat, ketidaktahuan 
kita terhadap rincian permasalahan ini 
tidak mencederai keyakinan kita terhadap 
apa yang dimaksud dari kata-kata tersebut. 
Penyerahan makna kata-kata yang sulit 
difahami kepada Allah adalah mazhab salaf, 
dan pandangan ini lebih selamat, sementara 
takwil adalah mazhab generasi berikutnya 
yang memerlukan lebih banyak ilmu. Imam 
besar Al-Allamah Qasim Jarullah Mahmud 
bin Umar Az-Zamakhsyari menjelaskan 
dalam Al-Kasysyaf saat menafsirkan firman 
Allah m setelah menyebutkan hadits bab 


7 Allah mengatakan ini ketika masa di dunia sudah berakhir, 
setelah terjadi ba'ts (pembangkitan manusia). 


1180 



ini, “Dan mereka tidak mengagungkan 
Allah sebagaimana mestinya padahal bumi 
seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari 
Kiamat dan langit digulung dengan tangan 
kanan-Nya. Mahasuci Dia dan Mahatinggi 
Dia dari apa yang mereka persekutukan.” (Az- 
Zumar: 67) Demikian teks pernyataannya; 
Nabi tertawa dan kagum karena yang 
beliau fahami dari kata-kata Yahudi tersebut 
tidak lain seperti yang difahami ulama ilmu 
bayan tanpa membayangkan seperti apa 
bentuk memegang, jari-jari, menggerak- 
gerakkan, dan seterusnya. Yang beliau 
fahami adalah intinya yang menunjukkan 
kuasa luar biasa. Perbuatan-perbuatan besar 
yang membingungkan pemahaman dan 
fikiran, juga tidak terjangkau oleh dugaan, 
semua ini ringan bagi Allah, semudah orang 
membayangkan hal itu. Tidak ada satu bab 
pun dalam ilmu bayan yang lebih halus dan 
lembut dari bab ini. tidak ada yang lebih 
bermanfaat dan membantu memahami hal- 
hal samar dan tidak jelas selain kalam Allah 
di dalam Al-Qur’an, kitab-kitab samawi lain, 
dan perkataan para nabi, karena sebagian 
besar di antara hal-hal yang tidak jelas tidak 
lain hanya bersumber dari hayalan-hayalan 
yang menggelincirkan kaki banyak orang 
sejak dulu kala. Kekeliruan banyak orang tidak 
lain disebabkan karena minimnya penelitian, 
hingga mereka tahu bahwa di antara sekian 
banyak ilmu, ada sebuah ilmu yang seandainya 
mereka agungkan dengan sebenarnya, tentu 
tidak samar bagi mereka bahwa seluruh ilmu 
bergantung pada ilmu yang satu itu, karena 
tidak ada yang menguraikan ikatan dan 
belenggu susunannya selain ilmu tersebut. 
Betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits- 
hadits Rasul diperlakukan semena-mena 
oleh gerhana takwil-takwil nan buruk dan sisi- 
sisi pandang nan usang, karena siapapun yang 
menakwilkan tanpa dasar ilmu ini, ia tidak 
akan bisa membedakan mana yang benar dan 
mana yang salah. 


Yang dimaksud bumi di sini adalah tujuh 
bumi. Ini diperkuat oleh dua dalil. Pertama; 
firman Allah , “Bumi seluruhnya,” dan 
firman-Nya, “Dan langit-langit." Alasan 
lain, konteks ayat ini adalah membesarkan 
permasalahan, sehingga harus dilebih- 
lebihkan, dengan disertai maksud jamak 
(tujuh bumi), dikuatkan dengan kata jamak 
dan oVjUiJi), dan semua kata-kata jamak 
ini ditegaskan sebelum datangnya khabar, 
agar diketahui sejak awal bahwa khabar yang 
dimaksud bukan berkenaan dengan satu bumi 
saja, tapi seluruhnya. 

UuoM : Isim marrah dari kata qabd 
(genggaman). Allah s& berfirman, “Maka 
aku ambil segenggam dari jejak rasul." 
(Th&h&: 96) Maknanya; seluruh bumi 

berada dalam genggaman Allah, Allah 
menggenggam semuanya dengan sekali 
genggaman. Maksudnya, seluruh bumi 
meski besar dan terbentang luas, hanya 
mencapai satu genggaman saja di antara 
genggaman-genggaman Allah, seakan Allah 
menggenggamnya dengan satu tangan saja. 
IaSjL; : Dari kata ^i\ (melipat, menggulung), 
kebalikan dari jilli (membentangkan), seperti 
disebut dalam firman Allah &, “(Yaitu) 
pada hari Kami menggulung langit sebagai 
menggulung lembaran-lembaran kertas.” (Al- 
AnbiyS': 104) Umumnya, orang yang melipat 
lembaran-lembaran keras menggunakan 
tangan kanan. Pendapat lain menyatakan; 

: kerajaan Allah tanpa adanya siapapun 
yang menentang. 

: Dengan kuasa-Nya. 


HAD1TS KE- 1775 

jfr tilfr 4jJl ojjjjb Q\ lio ji- -WVo 


1181 



jjI «210 UI ju iCmL JlLlil (jijlajj 

(^' 4JJI ^ vV u :jli jJ» A' :«i tfjM A* j±-\) 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
M bersabda, "Allah menggenggam bumi dan 
melipat langit dengan tangan kanan-Nya 
seraya berfirman, 'Akulah Raja, mana yang 
mengaku raja di bumi?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati' (81), 
Bab: Allah menggenggam bumi (44)) 

Penjelasan 

J$\ <ii JJb : Allah menggenggam bumi pada 
hari kiamat, maksudnya menyatukan satu 
sama lain dan melenyapkannya, 
t sj&jj : Melenyapkan langit. 

: Dengan kuasa-Nya? Imam An-Nawawi 
menjelaskan, kata dua tangan untuk Allah 
ditakwilkan kuasa. Kuasa dikiaskan dengan 
dua tangan karena kita melakukan segala 
pekerjaan dengan dua tangan. Maka, kita 
diajak bicara dengan kata-kata yang kita 
fahami agar iebih jelas dan lebih tertanam 
kuat di dalam jiwa. 

: Pemilik kerajaan secara mutlak. 

oJ : Ketika masa dunia sudah 
berakhir, setelah itu terjadi kebangkitan. 


HAD1TS KE-1776 

^ «Ujlc. 4AII 'JJL gjl -WV1 

4AJl Oi : “UI tjJu-j 4*1 £> <Ull 4Ul 

Ol^OJI i)j£aJj j»jj> jiJy 

(210 UI rJjJL} ju (aO 

U :JU> AJll Jji <_A* " •■Ju-ysJ' 'V :j <£>UJI A^S-t) 

(^JujcOli. 


Ibnu Umar m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah sgjj bersabda, "Sesungguhnya 
Allah pada hari kiamat menggenggam bumi, 
sedangkan langit berada di tangan kanan- 
Nya seraya berfirman, 'Akulah Raja.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tauhid ' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Yang telah Ku-ciptakan dengan 
kedua tangan-Ku" (19)) 

penjelasan 

J $\ : Maksudnya tujuh bumi. 

oljUUl : Langit-langit digulung dengan 
tangan kanan-Nya, seperti disebutkan 
dalam firman-Nya, “ Dan mereka tidak 
mengagungkan Allah sebagaimana mestinya 
padahal bumi seluruhnya dalam genggaman- 
Nya pada hari Kiamat dan langit digulung 
dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci Dia 
dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka 
persekutukan.” (Az-Zumar: 67). 

Imam An-Nawawi menjelaskan, hanya Allah 
yang mengetahui maksud Nabi jg; terkait 
kata-kata sulit yang tertera dalam hadits- 
hadits ini, kita beriman kepada Allah dan 
sifat-sifat-Nya, dan kita tidak menyerupakan 
sedikit pun di antara sifat-sifat-Nya dengan 
apapun. “ Tidak ada sesuatupun yang 
serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha 
mendengar dan Melihat.” (Asy-Syfkra: 11). Apa 
yang dikatakan Rasulullah dan bersumber 
dari beliau, benar adanya. Yang kita ketahui 
di antaranya, semata karena karunia Allah, 
sementara yang tidak kita ketahui, kita imani, 
dan ilmunya kita serahkan kepada Allah. Kita 
artikan lafalnya sesuai arti bahas Arab yang 
kita diajak bicara dengan bahasa itu. Namun 
kita tidak memastikan salah satu di antara 
makna-maknanya, setelah memahasucikan 
Allah dari zhahir kata-kata yang tidak patut 
bagi-Nya. Billahit tawflq. 


1182 



BANGKIT DARI KUBUR DAN SIFAT 
BUMI PADA HARI KIAMAT 

HADITS KE- 1777 

: j\S <££ &1 jji cioai -WVV 

AjLft 4JJl ®giJl 

pj^ic £Lk * j Jp iiUipl jllSJl 

£isw I4J (jllJ 

4iil (ji-Sj i_Ai tt : jU i_jbT M : j 4»p-l) 

Sahal bin Sa'ad m mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi 2g bersabda, 'Pada h, ari 
kiamat, manusia dikumpulkan di atas tanah 
putih semu merah bagaikan roti yang bersih. Di 
sana tak ada satu tanda pun bagi seseorang/" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hatf' (81), 
Bab: Allah menggenggam bumi (44)) 

- Penjelasan 

'Aji - : Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul 
Bary, Al-Khatthabi menjelaskan, 'afar artinya 
putih tidak cemerlang. Iyadh menjelaskan, 
‘afar adalah putih sedikit kemerah-merahan. 
Dari makna inilah kata ‘afrul ardhi berasal, 
artinya permukaan bumi. Ibnu Faris 
menjelaskan, makna ‘afra' adalah putih 
murni. Ad-Dawudi menjelaskan, ‘afra' 
adalah sangat putih. Demikian penjelasan 
Ad-Dawudi. Pendapat pertama yang menjadi 
pedoman, 
tiyf : Roti. 

: Tepungnya steril dari campuran dan 
dedak. An-Nawawi menjelaskan, naqy adalah 
debu lembut. Inilah tanah yang baik. Al- 
Qadhi Iyadh menjelaskan, neraka seakan 
merubah putihnya permukaan bumi ini 
menjadi kemerahan. 

■j.'t piii tfe» adalah sesuatu yang 

menjadi petunjuk jalan. Al-Khatthabi 


menuturkan, maksudnya tanahnya datar. Al- 
Qadhi Iyadh menyatakan, maksudnya tidak 
ada tanda tempat tinggal, bangunan, jejak- 
jejak, ataupun tanda-tanda lain yang menjadi 
petunjuk jalan, seperti gunung dan batu besar. 
Ini menunjukkan bumi dunia dibentangkan 
secara luas dan bumi dunia sudah tidak ada 
lagi hubungannya dengan bumi akhirat. Abu 
Muhammad bin Abu Hamzah menuturkan, 
ini menunjukkan keberadaan Allah Yang 
Maha Agung kuasa-Nya dan pemberitahuan 
bagian-bagian hari kiamat agar siapapun 
yang mendengar mengetahui pasti, sehingga 
mampu menyelamatkan diri dari huru hara 
kiamat nan mengerikan, karena mengetahui 
bagian-bagian sesuatu sebelum terjadi' 
mendorong olah jiwa agar selamat dari hal- 
hal tersebut. Lain halnya dengan sesuatu 
yang muncul secara tiba-tiba. Hadits ini juga 
menunjukkan bahwa bumi padang mahsyar 
jauh lebih besar dari bumi yang ada ini. 
Hikmah di balik sifat ini adalah para hari itu 
merupakan hari keadilan dan nampaknya 
kebenaran, sehingga hikmah mengharuskan 
tempat keadilan dan kebenaran harus bersih 
dari perbuatan maksiat dan kezaliman, agar 
Allah nampak bagi hamba-hamba yang 
beriman di bumi yang patut bagi keagungan- 
Nya, di samping karena kekuasaan pada hari 
itu hanya milik Allah semata, sehingga tepat 
jika tempat yang ada murni untuk Allah 
semata. 


HIDANGAN PENDUDUK SURGA 

HADITS KE-1778 

4131 (jj£j (jjjjjLl -WVA 


1183 



U ii)j\j tij^jll £yA (3^5 

&Ua)1 fji £bU JaI Jyj 3jp-l Sh ^UJl Ul 

j 15 'CS ®i>53 (J j^-ai :Jll :J15 

4&I j*e jjgiJl _^la jJuy ^lifr 4JJ) Jj? Jgili 
oJc^-ljj OJU jjy>" (<iX?vi? «UjJI pJ—J O ift 

0 fSu; ^iSl : j\| ^13^ %S-faf : j\5 fi 
BJojj j5"\j JJ$ :j\i Iji U j :(pl5 
UJI Uft 

(^jfe^Slt 4ttl (J 2iJaj >-iU li ijli jjl i_j\sS" A^ :(j tSjliJl A»-ji4) 

Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan, 
Rasulullah jg; bersabda, "Pada hari kiamat, 
bumi bagaikan sepotong roti. Allah Al- 
Dabbar memutar-mutarnya dengan tangan- 
Nya sebagaimana salah seorang di antara 
kalian bisa memutar-mutar rotinya dalam 
perjalanan sebagai kabar gembira penghuni 
surga." Tiba-tiba ada seorang Yahudi berkata, 
"Sekiranya Ar-Rahman memberkatimu wahai 
Abui Qasim, maukah kamu kuberitahu kabar 
gembira penghuni surga di hari kiamat 
nanti?" "Baik," jawab Nabi. Lanjut si Yahudi, 
"Bumi ketika itu bagaikan sepotong roti." 
Perkataannya sama seperti yang disabdakan 
Nabi |g. Beliau lantas memandang kami dan 
tertawa hingga terlihat gigi serinya, kemudian 
bersabda, "Maukah kamu kuberitahu lauk 
penghuni surga?" Lanjut beliau, "Lauk 
mereka adalah sapi dan ikan paus." Mereka 
bertanya, "Apa keistimewaan daging ini?" 
Nabi menjawab, "Sisa hatinya saja bisa 
disantap oleh 70 ribu orang." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Melunakkan Hati' (81), 
Bab: Allah menggenggam bumi (44)) 


- Penjelasan 

;jU- : Al-Khatthabi menjelaskan, khubzah 
adalah thalmah, yaitu adonan yang diletakkan 
di lubang setelah di dalamnya diberi nyala api. 
Orang-orang menyebutnya mallah, padahal 
mallah adalah nama untuk lubangnya. 

: Dibolak-balikkan dari satu tangan ke 
tangan lain hingga menyatu dan rata, karena 
bumi saat itu tidak terbentang seperti kertas 
timah dan semacamnya. 
j » jj : Al-Khatthabi 

menjelaskan, maksudnya roti yang dibuat 
musafir, karena roti ini tidak dibentangkan 
seperti kertas timah, tapi hanya dibolak- 
balikkan di tangan hingga merata. 
kL\ Sjl : Nuzul adalah jamuan yang 
diberikan untuk tamu dan prajurit. Jamuan ini 
disebut rezeki dan juga karunia. 

JLjjjJ £iit artinya ia mempersiapkan 
jamuan makan untuk kaum. Juga disebut 
untuk hidangan pembuka bagi tamu, dan 
inilah makna yang tepat di sini. An-Nawawi 
menjelaskan, makna hadits; Allah menjadikan 
bumi seperti roti raksasa sebagai makanan 
dan jamuan untuk para penghuni surga. Allah 
Maha Kuasa atas segalanya. 

: Lauk pendamping roti. 
fSu : Ada beberapa pendapat terkait makna 
kata ini.Menurutpendapatyangshahih adalah 
pendapat yang dipilih para ahli tahqiq. Kata 
ini adalah kata Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, 
balam artinya kerbau, seperti penafsiran 
orang-orang Yahudi. Andai kata-kata ini Arab, 
tentu sudah diketahui para sahabat, dan tentu 
mereka tidak perlu menanyakannya. 

& j j : Ikan. 

Ui iiJlj : Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
za'idatul kabid adalah potongan daging 
terpisah yang melekat di hati, dan inilah 
bagian daging ikan yang paling lezat. 


1184 



Uit oyil. : Mungkin mereka ini orang-orang 
yang masuk surga tanpa hisab, mereka diberi 
jamuan paling lezat sebagai keistimewaan 
bagi mereka. Kemungkinan tujuhpuluh ribu 
ini untuk mengungkapkan bilangan yang 
banyak, bukan bermaksud untuk membatasi. 


HADITS KE-1779 

5411 Sjjji «loAal- ->YY^ 

SjJLt J, £y>\ jj : J\i pStj aJlC- 4JJ1 

0W*1 vV ®t SjUaiSlI uoUi LjbS" W : j 

(ajjjJLI ^ 1 ». jJUy .0)1 J*» ^;jl 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Seandainya sepuluh 
orang Yahudi beriman kepadaku, tentu akan 
beriman seluruh kaum Yahudi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Orang-orang 
Yahudi mendatangi Nabi $5 ketika beliau tiba 
di Madinah (52)) 

- - Penjelasan 

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam 
Al-Fath, ada yang menyatakan, maknanya 
demikian; andai sepuluh orang Yahudi 
beriman kepadaku pada masa lalu, seperti 
zaman sebelum Nabi sgg datang, atau saat 
beliau datang. Nampaknya, mereka ini adalah 
para pemimpin Yahudi dan selain mereka 
adalah para pengikut mereka. Tidak ada yang 
masuk Islam di antara mereka selain hanya 
sedikit saja, seperti Abdullah bin Salam. Dia 
ini dikenal sebagai salah seorang pemimpin 
Yahudi saat Nabi jgg datang. Berikutnya Abu 
Yasir dari Bani Nadhir dan saudaranya, Huyai 
bin Akhthab, Ka'ab bin Asyraf, Rafi’ bin Abu 


Haqiq. Sementara dari Bani Qainuqa' ada 
nama Abdullah bin Hanif, Fanhash, Rifa’ah 
bin Zaid. Dari Bani Quraizhah ada nama 
Zubair bin Batha, Ka’ab bin Asad dan Samuel 
bin Zaid. Mereka ini tidak masuk Islam dan 
mereka ini adalah pemimpin Yahudi. Andai 
mereka masuk Islam, tentu diikuti pengikut- 
pengikut mereka. Mungkin ini yang dimaksud 
Nabi ^5 


PERTANYAAN YAHUDI KEPADA NABI 
TENTANG RUH 

HADITS KE- 1780 

(jj’fpj 4JJI juc- -WA* 

Aji £■ <Ull 1 UI UjJ : j\5 

• I | ^ A • * J'» 0 A ? . ^ Jn»» 

JU9 ja jAl) y* *** 

Si Si jvlj yii 

j»Ui3 4 «JLmaJ JIaS u 

U jmAaJI UI U : jlil 
:JUs tilft c«lii 

u j & ^ bt $ z/}'' 

51^1^1 5, jOyl 

U J <lill JjS tV r d iSjWI f>^>l) 

(SgsYl^l^^i 

Abdullah bin Mas’ud sg berkata, "Ketika aku 
berjalan bersama Nabi di sekitar pinggiran 
kota Madinah, saat itu beliau membawa 
tongkat dari batang pohon kurma. Beliau lalu 
melewati sekumpulan orang Yahudi, maka 
sesama mereka saling berkata, 'Tanyakanlah 


1185 



kepadanya tentang ruhl' Sebagian yang lain 
berkata, 'Janganlah kalian bicara dengannya 
hingga ia akan mengatakan sesuatu yang 
kalian tidak menyukainya/ Lalu sebagian 
yang lain berkata, 'Kami benar-benar akan 
bertanya kepadanya/ 

Maka berdirilah seorang lelaki dari mereka 
seraya bertanya, 'Wahai Abui Qasim, ruh itu 
apa?' Beliau diam. Maka aku pun bergumam, 
'Sesungguhnya beliau sedang menerima 
wahyu/ Ketika orang itu berpaling, beliau 
membaca ayat (yang artinya): 

'Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. 
Katakanlah, 'Ruh itu termasuk urusan Rabbku 
dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 
melainkan sedikit/" (Al-lsra': 85)) 

(HR. Bukhari, Kitab: “llmi/' (3), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan tidaklah kamu diberi 
pengetahuan melainkan sedikit" (37)) 

Penjelasan 

: Kharab adalah jamak kharibah seperti 
pola kata nabiqah dan nabaq, kalimah dan 
kalim. Kharab artinya ladang yang ditanam. 

• Tongkat dari pelepah kurma. 
d-IiS : Aku kemudian berdiri agar tidak 
mengganggu beliau, atau aku berdiri untuk 
menghalangi antara beliau dengan mereka, 
ji-i : Saat beban berat yang meliputi 
beliau ketika wahyu disampaikan sudah 
hilang. “ Katakanlah , ‘ Roh itu termasuk 
urusan Tuhan-ku’.” (Al-lsra': 85) Yaitu 
termasuk ciptaan-ciptaan yang terwujud 
dengan firman, “Jadilah!" tanpa berasal dari 
suatu materi pun. Hanya jawaban ini yang 
diberikan, seperti halnya jawaban yang 
disampaikan Musa atas pertanyaan Fir’aun, 
" Siapa Tuhan semesta alam itu?” (Asy- 
Syu’arl': 23). Musa menyebut sifat-sifat-Nya. 
Karena sangat lembut, ruh tidak mungkin 
diketahui esensinya kecuali dengan sifat- 
sifat yang membedakannya dengan yang 


lain. Untuk itu Nabi jgg hanya memberikan 
jawaban sebatas ini saja, tidak menjelaskan 
seperti apa esensinya karena hanya Allah 
saja yang memiliki ilmunya. Banyak sekali 
perdebatan di kalangan ulama dan filosof 
sejak dulu hingga kini tentang ruh. Mereka 
terlalu dalam menjelaskan esensi ruh. 
Pandangan yangmenjadi acuanparaahli ilmu 
kalam dari kalangan ahlussunnah, ruh adalah 
materi lembut di dalam tubuh yang mengalir 
laksana aliran darah di dalam urat. Dinukil 
dari Al-Asy’ari, ruh adalah jiwa yang keluar- 
masuk. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan 
dalam Al-Fath, yang paling shahih, hakikat 
ruh termasuk salah satu hal yang ilmunya 
hanya diketahui Allah semata. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, ada dua dialek terkait 
ruh, ada yang menyebut mudzakkar dan ada 
yang menyebut muannats. 


HADIT5 KE-1781 
cuS' :Jli - WAN 

«IsS & jj |5 J 1 

aJ L fr AJdl Jji>- JJlJa&l Sl jli 

J jjS 1 i IwJjtfl 

‘IjJjj JjLli «ioolj 6>l 
tUjbb col^l) cJjU 

l£l fj 'W oZ'ji jlij 

Khabbab berkata, "Pada masa jahiliyah, 
aku adalah seorang pandai besi dan emas 
dan AI-'Ash bin Wa'il pernah punya utang 
kepadaku lalu aku datang menemuinya 
untuk menagihnya. Dia berkata, 'Aku akan 


1186 



membayarnya bila kamu mau kufur (ingkar) 
kepada Muhammad/ Aku jawab, 'Aku tidak 
akan kufur sampai kamu dimatikan oleh 
Allah lalu kamu dibangkitkan/ Dia berkata, 
'Biarkanlah aku sampai mati lalu dibangkitkan 
dan aku diberikan harta dan anak lalu akan 
kubayar utangku kepadamu/ Maka turunlah 
ayat (yang artinya): 

'Maka apakah kamu telah melihat orang 
yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia 
mengatakan, 'Pasti aku akan diberi harta dan 
anak/ Adakah ia melihat yang gaib atau ia 
telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang 
Maha Pemurah?"' (Maryam: 77-78)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jua/ Bel f' (34), Bab: 
Penjelasan tentang tukang gigi dan besi (29)) 

Penjelasan 

£S : Pandai besi. 

JLilSSi : aku menagih hutang darinya. 

«U# p iiil oisy : artinya ia kafir saat 

itu, hanya saja ia tidak bermaksud demikian, 
karena kekafiran tidak bisa dibayangkan saat 
itu. Ia seakan berkata, “Aku tidak akan kafir 
selamanya.” Kata-kata tentang kebangkitan 
yang disampaikan Ash bin Wa'il, maksudnya 
ia tidak mempercayai hal itu. Dengan 
demikian, kerumitan pada kata-kata ini 
bisa ditepis. Ia mensyaratkan kekafiran dan 
siapa mensyaratkan kekafiran, ia kafir. Allah 
83S berfirman, “Lalu apakah engkau telah 
melihat orang yang mengingkari ayat-ayat 
Kami dan dia mengatakan, 'Pasti aku akan 
diberi harta dan anak'." (Maryam: 77). 

: Di sini diartikan pemberitahuan, dan 
fa' -nya berfungsi seperti aslinya. “Adakah dia 
melihat yang gaib," apakah kedudukannya 
telah mencapai pengetahuan tentang hal 
gaib yang hanya diketahui Allah Yang Maha 
Esa lagi mengalahkan, hingga ia mengaku 
diberi harta benda dan anak di akhirat? “ Atau 
dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan 


Yang Maha Pengasih?" Ataukah ia membuat 
perjanjian terkait hal itu dari alam gaib, 
karena ia tidak mungkin mengetahui tentang 
hal gaib selain melalui salah satu dari dua 
cara ini. 


FIRMAN ALLAH: DAN ALLAH SEKALI- 
KALI TIDAK AKAN MENGAZAB 
MEREKA, SEDANG KAMU BERADA 
DI ANTARA MEREKA 


HADITS KE-1782 


: j\3 tUfr Al tiU U # jJ! -WAT 

& Jii ji ii£ 5^ j?' J15 

fkJl oljJu liulji gUJjl ££ llJiC’JiaJalS 

S ^13 4&1 $ Uj) ciji 

P&jSj jLftj ^ifco Al 

Aj^i/ 1 (j»l^il 4JJl 

l iJldlSit » yy * A olsS* lo 

(pfei j. 4 ; A « J *ill 


Anas bin Malik m berkata, "Abu Jahal 
berkata, 'Ya Allah, jika benar (Al- Qur'an) 
ini adalah yang benar dari sisi-Mu maka 
hujanilah kami dengan batu dari langit, 
atau datangkanlah kepada kami azab yang 
pedih/ Maka turunlah ayat (yang artinya): 
'Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab 
mereka, sedangkan kamu berada di 
antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah 
akan mengazab mereka, sedangkan 
mereka meminta ampun. Kenapa Allah 
tidak mengazab mereka padahal mereka 
menghalangi orang untuk (mendatangi) 
Masjidil Haram ....'" (Al-Anf6l: 33-34)) 


1187 



(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Anfal (8), Bab: Dan Allah sekali-kali tidak akan 
mengazab mereka, sedang kamu berada di 
antara mereka (4)) 

Penjelasan 

"Tetapi Allah tidak akan menghukum 
mereka, selama engkau (Muhammad) berada 
di antara mereka. Dan tidaklah (pula) 
Allah akan menghukum mereka, sedang 
mereka (masih) memohon ampunan." (Al- 
Anfal: 33) Maksudnya bukan menafikan 
azab dari mereka secara mutlak, bahkan 
mereka berhadapan langsung dengan azab 
ketika Nabi meninggalkan mereka. “Dan 
mengapa Allah tidak menghukum mereka 
padahal mereka menghalang-halangi 
( orang) untuk (mendatangi) Masjidilharam 
dan mereka bukanlah orang-orang yang 
berhak menguasainya? Orang yang berhak 
menguasai(nya), hanyalah orang-orang yang 
bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui" (Al-Anfal: 34). 

U dalam jL*S Uj istifham bermakna penegasan, 
dan ot dalam iul felil Sl o> secara zhahir 
sebagai mashdar, posisinya nashab atau jar 
karena huruf jar-nya dibuang. Perkiraannya; 
mengapa Allah tidak menghukum mereka. 
Jar ini berkenaan dengan , maknanya; apa 
yang menghalangi mereka untuk tertimpa 
siksa, sementara sebabnya nyata dan ada, 
yaitu mereka menghalangi kaum muslimin 
untuk datang ke Masjidil Haram pada tahun 
Hudaibiyah dan mengusir Rasulullah serta 
orang-orangmukmin ke tempathijrah. Untuk 
itu, azab pasti menimpa mereka, setelah 
Rasulullah pergi meninggalkan mereka, 
Allah menimpakan siksa-Nya dalam perang 
Badar, para pemberani Quraisy terbunuh 
dan banyak yang ditawan. 


ASAP (AD-DUKHAN) 

HADITS KE-1783 

4JJl (S?j 4A)\ ioji- -WAr 

U i)*)! d JJh (3^ Lj| 

U » iSjiA jijll piLuI 

4jjl JJj\i I 4 IL 1 J 

jl>Ju £U-IJ1 CJujU) 

:<a) (jJLtfj aJL6> ,^«4? 41)1 

JLd \ 4 jl 3 tj&J 4JJI \j 

tl y Lwl :J15 

jLjSSlif l3i 

Jejjc- Al Jjili JLJsjUoI oie- ‘f*}'*- 

:j\J Uj (jijiki jLLo j»jj) 

>->U t ll tji—isll "l® : j <L»y>-l) 

(pjt 'j'* ,jtJu 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, 
"Sesungguhnya ayat ini adalah bagi orang- 
orang Cturaisy tatkala mereka durhaka 
kepada Nabi Lalu beliau mendoakan 
mereka agar tertimpa kelaparan seperti 
kaum Yusuf. Mereka tertimpa kemarau dan 
penderitaan sehingga mereka makan tulang. 
Saat itu jika seseorang melihat ke udara 
seperti wujud kabut antara dirinya dan langit, 
hingga mereka memakan tulang karena 
musim kemarau itu. Maka Allah menurunkan 
ayat (yang artinya): 


1188 



'Maka tunggulah hari ketika langit membawa 
kabut yang nyata, yang meliputi manusia.' 
(Ad-Dukhan: 10)) 

Seseorang kemudian mendatangi Nabi ^ dan 
berkata, Wahai Rasulullah, mintakan hujan 
kepada Allah untuk Mudhar karena mereka 
telah binasa/ Beliau bersabda kepada 
Mudhar, 'Sesungguhnya kau gegabah/ Maka 
Nabi 3g5j berdoa meminta hujan untuk mereka 
lalu Allah menurunkan hujan. Setelah itu, 
turunlah ayat (yang artinya), 'Sesungguhnya 
(kalau) Kami akan melenyapkan siksaan 
itu agak sedikit. Sesungguhnya kamu akan 
kembali (ingkar))' (Ad-Dukhfin: 10-15)) 

Ketika mereka mendapatkan kemakmuran, 
mereka kembali lagi seperti semula. Lalu Allah 
menurunkan ayat (yang artinya), 'Ingatlah hari 
(ketika) Kami menghantam mereka dengan 
hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami 
adalah Pemberi balasan/" (Ad-Dukhdn: 16)) 
Abdullah berkata, "Maksudnya ialah Perang 
Badar." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Taisif (65), Surat: Ad- 
Dukhan (44), Bab: Yang meliputi manusia. 
Inilah azab yang pedih (2)) 

— --Penjelasan 

: Kemarau dankeletihanyangmenimpa 
kaum Quraisy, hingga mereka melihat kabut di 
antara mereka dengan langit karena mereka 
sangat lapar. 

Jjiil •JA je. \^£L\ d : Ketika mereka 
memperlihatkan sikap durhaka dan tidak 
kunjung meninggalkan kesyirikan. 

jLfcic. £3 : Sanah artinya kemarau dan 
kekeringan, seperti disebut dalam firman 
Allah «s, " Dan sesungguhnya Kami telah 
menghukum (Fir’aun dan) kaumnya dengan 
(mendatangkan) musim kemarauyangpanjang 
dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka 
mengambil pelajaran." (Al-A’rfifi 130) Mereka 
melihat kabut di langit karena letih disebabkan 


oleh lemahnya pandangan, atau karena udara 
gelap pada tahun terjadinya kemarau karena 
tidak adanya hujan dan banyaknya debu. 

13 I 4 & : Mereka binasa karena 
kekeringan dan keletihan. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, Nabi 
mengatakan hal itu kepada kabilah Mudhar 
karena sebagian besar di antara mereka berada 
di dekat sumber-sumber air Hijaz, sementara 
doa kemarau ditujukan untuk kaum Quraisy 
yang menempati Makkah, hingga kemarau 
menyebar di sekitar mereka. 

: Maksudnya apakah kau menyuruhku 
memintakan hujan untuk kabilah Mudhar? 
Sementara beliau mendengar kabilah ini 
melakukan kemaksiatan dan menyekutukan 
Allah. 

i<sj- : Kamu lancang, karena kau 
menyekutukan Allah namun mengharap 
rahmat-Nya. 

: Maksudnya kembali kepada 
kekafiran setelah musibah dilenyapkan. 
Sebelumnya, mereka berjanji untuk beriman 
jika siksaan yang menimpa mereka dihilangkan. 
&>l*jlt UI* : Ketika mereka mendapatkan 
kelapangan dan kenyamanan. 

Ji 'jiic. : Mereka kembali menyekutukan 
Allah/ 


TERBELAHNYA BULAN 

HADITS KE-1784 

4ill 4jjl “WAt 

41)1 J Lis tJrCJlif 4_J.fr 4AJl 


1189 



c)l tV obS” T\ t^jLA-l 4a-j>-t) 

G**JI *-)* <Al (jfJI f+Oi 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Pada 
zaman Rasulullah jg, bulan pernah terbelah 
menjadi dua bagian. Nabi lantas bersabda, 
'Saksikanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), 
Bab: Orang-orang musyrik meminta tanda 
kenabian, maka beliau perlihatkan bulan 
yang terbelah (27)) 

Penjelasan 

Penjelasan hadits ke-1784 s/d 1786. 

Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath, Al- 
Khaththabi menjelaskan, terbelahnya bulan 
adalah mukjizat besar yang nyaris tidak 
tertandingi oleh mukjizat para nabi, karena 
mukjizat ini muncul di kerajaan langit, 
berada di luar tabiat alam ini yang tersusun 
dari berbagai macam tabiat, sehingga tidak 
ada upaya apapun untuk menggapai mukjizat 
ini. Oleh karenanya, bukti nyata mukjizat ini 
sangat jelas. Ibnu Abdilbarr menyatakan, 
hadits ini diriwayatkan sekelompok sahabat, 
dan dari mereka hadits ini diriwayatkan 
para tabi’in dengan jumlah seperti mereka, 
setelah itu hadits ini diriwayatkan oleh 
sekelompok besar orang hingga sampai 
kepada kita. Mukjizat ini diperkuat ayat Al- 
Qur'an, sehingga tidak ada lagi alasan bagi 
orang yang mengingkari mukjizat ini. Karena 
terbelah, bulan muncul di atas suatu kaum 
sebelum muncul pada kaum lain. Selain itu, 
durasi waktu terbelahnya bulan tidak lama, 
tidak ada dorongan dan motivasi untuk 
melihat mukjizat ini. Namun demikian, 
penduduk Makkah mengirim utusan ke 
berbagai penjuru Makkah untuk menanyakan 
kejadian itu. Para musafir kemudian pulang 
dan memberitahukan bahwa orang-orang 
sekitar Makkah juga melihat kejadian itu, 


karena para musafir di malam hari umumnya 
berjalan di bawah sinar bulan dan kejadian 
ini terlihat jelas bagi mereka. Ayat Al-Qur’an 
yang dimaksud adalah firman Allah , “Saat 

(hari Kiamat) semakin dekat, bulan pun 
terbelah ." Menurut jumhur, yang dimaksud 
“ Bulan pun terbelah," adalah bulan benar- 
benar terbelah. Ini dikuatkan firman 
Allah es, “ Dan jika mereka (orang-orang 
musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), 
mereka berpaling dan berkata, '(Ini adalah) 
sihir yang terus menerus'." (Al-Qamar: 1-2) 
Karena orang-orang kafir tidak mengatakan 
seperti itu pada hari kiamat. Karena terbukti 
kata-kata mereka ini mereka ucapkan di 
dunia, maka jelas bahwa bulan benar- 
benar terbelah. Inilah mukjizat yang mereka 
katakan sebagai sihir. 


HADITS KE-1785 

51 &! viUU ^ -WAo 

4JJ1 41)1 aSL» jJjbl 

j -oaM (jULtil ajT 

jt CX&A\ Jlj- vb tv «jbS' -l\ :j tSjUJl 4^-1) 

(^j]| 4 jT j J— y 4-lc- | yfjji 

Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
penduduk Mekah meminta Rasulullah untuk 
memperlihatkan tanda-tanda kebesaran 
pada mereka, lalu beliau memperlihatkan 
terbelahnya bulan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), 
Bab: Orang-orang musyrik meminta tanda 
kenabian maka beliau perlihatkan bulan 
yang terbelah (27)) 


1190 



HADITS KE- 1786 

51 *il * Al C$?j £jl do-ji -NYAI 

a*Lc> AJJl ^3' l)^® 3 cj 
&\ o&±\ Jj>- v'? ™ =vi^' V^ *" : (j tfjtM A=r>l) 
G»iJI jliiS' (J-j -<il' J-o p«Oi 

Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa bulan 
pernah terbelah pada zaman Nabi jgj. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), 
Bab: Orang-orang musyrik meminta tanda 
kenabian maka beliau perlihatkan bulan 
yang terbelah (27)) 


TAK ADA SEORANG PUN YANG LEBIH 
SABAR DARIPADA ALLAH 

HADITS KE- 1787 

tilfr 4JJl C$€j “WAY 

jl (J^l ijmaJ |Juuj 4»Jl& AJJl ^ill 

p4^i A' iys <aju^ <^ii Jp ij^\ %&• 

Ajjj tljJj aJ 

(<S&\ Jt jj-aJI v'? V\ VJ^I v^ ** -j <£,M <?■>') 

Abu Musa s® meriwayatkan dari Nabi jjg 
yang bersabda, "Tidak ada siapa pun atau 
tidak ada sesuatu pun yang lebih bersabar 
atas gangguan yang ia dengar melebihi 
Allah*. Mereka menganggap bahwa Dia 
mempunyai anak, tapi Dia memaafkan dan 
memberi mereka rezeki." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Bersabar atas celaan (71)) 


8 Gangguan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada 
RasuTdan hamba-hamba-Nya yang saleh. 


Penjelasan 

: Fi’il tafdhil dari kata ‘J^\ artinya lebih 
sabar atau mutlak sabar karena sabar berarti 
menahan sesuatu, maksudnya menahan 
hukuman secara langsung dari manusia 
yang patut mendapat hukuman. Inilah yang 
disebut hilm (santun). Di antara nama-nama 
Allah yang indah adalah Ash-Shabur, artinya 
tidak menyegerakan hukuman untuk para 
pendurhaka. Makna ini dekat dengan makna 
Al-Halim. 

ajil & i^^Sl jt : Maksud perilaku menyakitkan 
di sini adalah yang ditujukan kepada para rasul 
dan hamba-hamba saleh, karena mustahil 
jika makhluk bisa menyakiti Allah, karena hal 
tersebut merupakan sifat kurang, dan Allah 
Maha Suci dari segala kekurangan. Allah 
menundahukumanbukankarenakekurangan, 
tapi semata karena karunia. Mendustakan 
para rasul terkait penafian istri dan anak dari 
Allah, adalah sikap menyakitkan terhadap para 
rasul. Adanya sikap menyakitkan ini dikaitkan 
kepada Allah semata untuk melebih-lebihkan 
dalam pengingkaran terhadap mereka dan 
membesarkan kata-kata mereka. 


HADITS KE-1788 

4ul <j jfj dUU j*il ttoA»- -WAA 
5l jJ :\jllft jlill jil JjAJ 4&1 5' 

: j\S aj y* ^ 

Colj «Ijift JJaI jA U dlilUu oii : jll 

iijJtJI ^jll «S-jli «y 3 j>& Sl ol «f 31 y 

OljJL« f jT jjJLi- v'? ' V^ 'j tiy'Awll 

(«jjij vLc. 4&1 

Anas bin Malik m meriwayatkan dan dia 
memarfu'kannya, (Nabi ^ bersabda), "Allah 



berfirman kepada seorang penduduk neraka 
yang paling ringan siksaannya, 'Seandainya 
kamu memiliki sesuatu dari kekayaan bumi 
apakah kamu akan menggunakannya untuk 
menebus’ dirimu?' Orang itu menjawab, 'Ya.' 
Maka Allah berfirman, 'Sungguh Aku dahulu 
memintamu sesuatu yang lebih ringan dari 
itu, sejak kamu berada dalam sulbi Adam 
agar kamu tidak menyekutukan Aku. Namun, 
kamu enggan dan tetap berbuat syirik.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Diciptakan Adam dan anak ketunjnannya ( 1 )) 

-Penjelasan — 

ijiSiSiS : Dari kata iftida' artinyamembebaskan 
diri dari apa yang menimpa dengan 
menyerahkan apa yang ia miliki (menebus). 
fST .Ji i : Ketika perjanjian diambil. 


ORANG KAFIR BERJALAN DI ATAS 
MUKANYA 

HADITS KE-1789 

q&j eUU (jil SSap- -WAS 
G : JV5 %-j 

Oi Jp otiJ»? jllil : jli £»CU3l 
Jp <31 jp ijiii «£ai» 
J? O*’ 

vV ' ro to :<j cSjUyJl ^>^>-1) 

J! (*4»>»y Jp dxr^ 0^' 

Anas bin Malik as meriwayatkan bahwa 
seseorang bertanya, "Wahai Nabi Allah, 


9 Membebaskan diri dari kesulitan yang sedang melilit 
dirinya dengan cara membayarkan sesuatu yang dimiliki. 


apakah orang kafir pada hari kiamat 
dikumpulkan dengan berjalan di atas 
kepalanya?" Nabi gjj bersabda, "Bukankah 
Allah yang menjadikan orang kafir berjalan 
dengan kakinya ketika di dunia, Mahakuasa 
untuk menjadikannya berjalan dengan 
wajahnya pada hari kiamat?" CJatadah 
berkata, "Ya, demi keagungan Rabb kami." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65), Surat: 
Al-Furqan (25), Bab: Orang-orang yang 
dihimpunkan ke neraka Jahannam dengan 
diseret atas muka-muka mereka (1 )) 

Penjelasan 

: Sepertinya kata-kata 
ini istiftham dengan membuang kata katanya, 
jj&il adalah isim jenis, mencakup semua 
orang kafir, seperti dikuatkan oleh firman 
Allah m, "Orang-orang yang dihimpunkan 
ke neraka Jahannam dengan diseret atas 
muka-muka mereka , mereka itulah orang 
yangpalingburuk tempatnya dan palingsesat 
jalannya .” (Al-FurqSn: 34). Dan firman-Nya, 
“Dan Kami akan mengumpulkan mereka 
pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka 
dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat 
kediaman mereka adalah neraka jahannam. 
tiap-tiap kali nyala api jahannam itu akan 
padam, kami tambah lagi bagi mereka 
nyalanya." (Al-Isr&'r 97). 

Jliil Ljii : Secara zahir, yang dimaksud 
beijalan di sini adalah beijalan secara 
hakiki. Untuk itu, para sahabat merasa aneh 
hingga menanyakan seperti apa esensinya. 
Jawaban yang disampaikan Nabi ini jelas 
menegaskan bahwa yang dimaksud berjalan 
di atas wajah adalah berjalan secara hakiki. 

jjfrj J? : Ia Mahakuasa atas hal itu. Anas 
bin Malik menyatakan demikian untuk 
membenarkan sabda Nabi sg§, "Bukankah Zat 
yang membuatnya berjalan di atas dua kaki 
di dunia. Kuasa untuk membuatnya berjalan 
di atas wajahnya pada hari kiamat?!” Hikmah 


1192 



orang kafir dikumpulkan pada hari kiamat di 
atas wajahnya adalah sebagai hukuman tidak 
sujud kepada Allah di dunia. Mereka diseret 
di atas wajah mereka pada hari kiamat untuk 
memperlihatkan kehinaan mereka karena 
wajah beralih fungsi menjadi tangan dan kaki 
untuk menghindari benda-benda apapun 
yang menyakiti. 


PERUMPAMAAN ORANG MUKMIN 
SEPERTI TANAMAN 
YANG BERBATANG LENTUR 

HADITS KE- 1790 

Jl3 :Jlfl «Ut oJjJA {J,\ — \YV 

!|Ju nj 4A)I ^^0 4JJ| J ij*ij 

gj' \££\ 5* &UU 

gSUU ikaS cJj&l 

ISI *<ul \4l~ajb z1j3jv> ttU-i 

Abu Hurairah m berkata, Rasulullah jgj 
bersabda, "Permisalan seorang mukmin 
seperti dahan di suatu pohon yang dapat 
bengkok ketika tertiup angin dan apabila 
tertimpa musibah ia akan tetap tegak lurus. 
Sedangkan permisalan orang fajir ibarat 
tanaman padi yang senantiasa tegak 
sehingga Allah akan merobohkannya kapan 
saja Dia kehendaki." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sakit' (75), Bab: Tentang 
kafarat orang yang sakit (1 )) 

Penjelasan - 

jii : Perumpamaan orang mukmin 
dalam keridaan terhadap takdir, bersyukur 
atas kelapangan dan kesusahan. 


gjjli t\L\ : (g^-li &) sifat untuk (oU.). 
Khammah adalah tanaman lembut, yaitu awal 
mula tanaman di atas satu tangkai (kuncup). 
Alif kata ini asalnya wawu. 

U&f : Bergoyang. 

t$U : Iyadh menyatakan, seperti 
itulah yang disebutkan di sini. Yang benar 
adalah «idait £t , sehingga kata (t U=S) merujuk 
kepada sifat orang muslim. Al-Karmani 
menjelaskan, lebih tepatnya demikian; iSj» 
(a£su cJjic-i (apabila 
tanaman tegak berdiri, ia miring karena 
terpaan angin, seperti orang mukmin, iamiring 
karena ujian). Hanya saja, angin juga ujian 
bagi kuncup tanaman. Atau karena Nabi 
menyamakan orang mukmin dengan kuncup 
tanaman, beliau menyebutkan sebagian 
ciri khas musyabbah pada musyabbah bihi. 
Al-Hafizh Ibnu Hajar menuturkan setelah 
menyebut penjelasan di atas; kemungkinan 
jawaban 1$) dibuang, perkiraannya; ketika 
kuncup sudah tegak berdiri. Maksudnya ketika 
angin dengan hembusan normal berhembus, 
kuncup tegak berdiri. Dengan demikian, kata- 
kata beliau («^biu merujuk kepada sifat 
orang mukmin, seperti yang dijelaskan Iyadh. 
&$!? : Para ahli bahasa dan kosa kata asing 
menjelaskan, padi adalah tanaman terkenal 
yang disebut sebagai aruzan, bentuknya mirip 
cemara, adanya di Syam dan Urdun. 

: Kuat, keras, dan padat, tidak berlubang 
di tengah-tengahnya. 

: Mematahkannya, maksudnya 

keluarnya ruh dari jasad. 


HADITS KE-1791 
toy» I4JUU t£jjJl <yz 


1193 



b'£=k j£- ‘Jl? ^ «ajj^ j&j f/ 

bJL>-Ij r^a 

ojliS" j *U- L» v->Ij N i— >lsS" V «:^3 o-^i-1) 

Ka'ab bin Malik meriwayatkan dari 

ayahnya bahwa Nabi $3 bersabda, 
"Permisalan seorang mukmin seperti 
dahan di suatu pohon, terkadang angin 
menjadikannya bengkok dan terkadang 
berdiri lurus. Sebaliknya, permisalan 
orang munafik seperti tanaman padi yang 
senantiasa berdiri, hingga sekali ia jatuh, ia 
akan langsung roboh." 10 
(HR. Bukhari, Kitab: "Sakit' (75), Bab: Tentang 
kafarat orang yang sakit (1)) 

Penjelasan 

l«£iS : Memiringkannya. 

: Tercabut atau patah di bagian tengah- 
tengahnya. Ulama menjelaskan, makna 
hadits; orang mukmin yang tertimpa banyak 
ujian pada badan, keluarga, atau harta, 
semua ujian ini menggugurkan seluruh 
kesalahannya dan mengangkat derajatnya. 
Sementara orang kafir hanya tertimpa sedikit 
ujian. Jikapun ada ujian menimpa, sama 
sekali tidak menggugurkan kesalahannya, 
bahkan siksaan ditimpakan kepadanya pada 
hari kiamat secara utuh. 


HADITS KE-1792 
: JVS «iifr Zi\ C$fcj Jlc. 

Jj-J 

10 Penderitaan yang banyak dialami oleh orang mukmin, 
baik penderitaan pada badan, keluarga atau hartanya, 
itu semua sebagai penghapus dosa-dosa dan peninggi 
derajatnya. Sedangkan sedikitnya pendiritaan yang 
dialami orang kafir, itu semua tetap tidak menghapus 
dosa mereka sedikit pun, bahkan penderitaan itu akan 
menimpanya secara sempurna pada hari Kiamat 


Lpjj L|S u h S n , } *)l 

^ U t 

aL>cJ! \$\ u 3, J\3) 

Jj-j U La «UjJo- :lpl3 CXm9CuuL9 

Ijiicil ££ 

j\ LjJj- Jji l r^JuJI T’ : j 

Ibnu Umar m berkata, Rasulullah sg 
bersabda, "Sesungguhnya di antara pohon 
ada suatu pohon yang tidak jatuh daunnya. 
Itulah perumpamaan seorang muslim. Maka 
katakanlah kepadaku, pohon apakah itu?" 
Para shahabat menganggap bahwa yang 
dimaksud adalah pohon yang berada di 
lembah. 

Abdullah berkata, "Aku berpikir dalam hati 
pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku 
malu mengungkapkannya. Kemudian para 
shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 
pohon apakah itu?" Beliau menjawab, "Pohon 
kurma." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Ucapan 
seorang ahli hadits: haddatsana, akhbarana, 
anba ana (4)) 

- Penjelasan - 

Jl 5 * oj : Yaitu di antara jenis pohon. 

& J» ISJl : Maksudnya masing- 

masing di antara mereka mengiranya sejenis 
pohon tertentu, mereka tidak mengiranya 
pohon kurma. 


HADITS KE- 1793 

<Jli :jl3 rilft 4JJ 1 »jij* 3' ^4^ “WW 


1194 



Vj • ^ U Col :lpl5 aJuc- 

IjaJU» i£jj Al <£ju*£> 6* ^! 'j' 

Ojlallj JuaaJl «_j\j \A :jli J>\ «jUS* A\ : J ^jUJi A^i-i) 

Jp 

Abu Hurairah m berkata, Rasulullah ^ 
bersabda, "Seorang dari kalian tidak 
akan dapat diselamatkan oleh amalnya." 
Maka para shahabat bertanya, "Tidak juga 
dengan engkau wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Tidak juga aku, hanya saja Allah 
telah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku. 
Maka beramallah kalian sesuai sunah dan 
berbuatlah secara seimbang." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Bersungguh-sungguh dan kontinyu 
dalam beramal (1 )) 

Penjelasan 

$ : Tidak akan selamat. 

: Mengenakan dan menutupi 
aibku dengan rahmat-Nya. Berasal dari kata 
Ju 1 artinya sarung pedang. 

\jAL : Titilah kebenaran. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, perlu diketahui, mazhab 
ahlussunnah menyatakan bahwa pahala 
ataupun siksa tidak berlaku berdasarkan 
akal, demikian halnya kewajiban dan 
pengharaman, juga taklif-taklif lain, 
semuanya tidak mengacu pada akal. Semua 
ini berlaku berdasarkan syariat. Mazhab 
ahlussunnah juga menyatakan, Allah tidak 
berkewajiban apapun, karena alam ini 
milik-Nya, dunia dan akhirat berada dalam 
kekuasaan-Nya. Apabila Allah memuliakan 
mereka, memberi mereka nikmat, dan 
memasukkan mereka ke surga, ini semua 
karena karunia-Nya. Andai Allah memberi 
nikmat orang-orang kafir dan memasukkan 
mereka ke surga, Allah berhak untuk itu. 


Namun Allah mengabarkan -dan kabar 
yang Ia sampaikan benar- bahwa Allah tidak 
melakukan itu. Allah mengampuni orang- 
orang mukmin dan memasukkan mereka ke 
dalam surga dengan rahmat-Nya, menyiksa 
orang-orang munafik dan menempatkan 
mereka di neraka kekal selamanya sebagai 
keadilan-Nya. 


HADITS KE- 1794 

& *l '£s. Al lillc- - WU 

*)l AjlS ( l}j*^l) :J15 aJl£ 4jjl 

4JJI jj-j G col % aJu £. Ail IjL>I 

A^j <Ull jCJ (jlS/1 UI Slj :j\i 

Aisyah m meriwayatkan dari Nabi ji yang 
bersabda, "Tepatkanlah amal perbuatanmu 
dan sedang-sedanglah dan terimalah 
kabar gembira, maka sesungguhnya tidak 
seorang pun dari kalian yang masuk surga 
karena amalnya." Mereka bertanya, 'Tidak 
juga engkau, wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Tidak juga aku, kecuali bila 
Allah melimpahkan rahmat dan ampunan 
kepadaku."" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati' (81 ), 
Bab: Bersungguh-sungguh dan kontinyu 
dalam beramal (1)) 

Penjelasan 

IjSli : Titilah kebenaran. 


1 1 Rafi'i menjelaskan, 'Tidak sepatutnya bagi seseorang yang 
telah beramal saleh untuk hanya mengandalkan amalnya 
dalam mencari keselamatan dan derajat yang tinggi. 
Sebab, asal semua amal adalah dari taufik Allah Ta'ala, 
dan meninggalkan maksiat merupakan penjagaan dari 
Allah. Jadi, semua itu karena karunia dan rahmat-Nya.' 


1195 



ijglij : Titilah segala urusan tanpa berlebihan 
dan tidak melalaikan. Maknanya; titilah 
kebenaran dan kerjakan kebenaran itu. Jika 
kalian tidak mampu menunaikannya secara 
sempurna, maka dekatilah kesempurnaan. 

artinya benar, maksudnya pertengahan 
antara berlebihan dan melalaikan. Untuk 
itu, jangan berlebihan dan jangan pula 
melalaikan. 

\j^dj '■ Bergembiralah akan pahala amal 
meski sedikit Ar-Rafi’i menyatakan, hadits 
ini menunjukkan, orang yang beramal tidak 
sepatutnya mengandalkan amal untuk 
mencari selamat dan meraih derajat, karena 
ia beramal semata karena pertolongan Allah, 
dan kemaksiatan semata ditinggalkan karena 
perlindungan Allah. Ini semua semata karena 
karunia dan rahmat-Nya. 


MEMPERBANYAK AMAL DAN TEKUN 
BERIBADAH 

HADITS KE-1795 

5^ o! ; -w^o 

fji Ajlft AUl 

lolfr ojS'i Sili JUui SliU ji 4U jJ 

Gj^ 

-i» , (-. H fLi i_>L ’t <_jVsS' tt UjUdl 

(.UoJ f j j*. pL .j *Js. 

Al-Mughirah m berkata, "Ketika Nabi Jg 
mendirikan shalat (malam) hingga bengkak 
kedua kaki atau betis beliau, maka saat 
ditanya mengenai hal itu, beliau menjawab, 
'Apakah tidak sepatutnya aku menjadi 
hamba yang bersyukur?"' 


(HR. Bukhari, Kitab: "Tahajud' (19), Bab: 
Shalatnya Nabi hingga tumit kakinya 
pecah-pecah (6)) 

Penjelasan 

S3 j&j : Dikatakan kepada beliau, “Allah telah 
mengampuni dosanya yang telah lalu dan 
yang kemudian.” 

tjue- 'o$\ Stii : Maksudnya ampunan 
yang Allah berikan kepadaku mendorongku 
untuk qiyamullail dan shalat tahajud sebagai 
wujud rasa syukur kepada-Nya. Lantas 
bagaimana aku meninggalkan amalan 
ini?! Seakan maknanya demikian; apakah 
aku tidak patut bersyukur kepada Allah 
karena Ia melimpahkan karunia kepadaku, 
mengistimewakanku dengan yang terbaik 
dari dunia dan akhirat. termasuk pola 
kata dilebih-lebihkan yang mengundang 
kenikmatan agung. Sebutan khusus untuk 
seorang hamba mengesankan puncak 
kemuliaan dan kedekatan kepada Allah. 
Untuk itu, Allah menyebut Nabi dengan 
sebutan hamba pada saat Isra'. Imam An- 
Nawawi menyampaikan, Al-Qadhi Iyadh 
menjelaskan, syukur adalah mengenal 
kebaikan siapa yang berbuat baik dan 
membicarakan kebaikan itu pada orang 
lain. Balasan atas perbuatan baik disebut 
syukur karena mengandung makna pujian. 
Syukur seorang hamba kepada Allah adalah 
mengakui segala nikmat-Nya, memuji-Nya, 
dan senantiasa taat kepada-Nya. Adapun 
syukurnya Allah terhadap amalan hamba 
adalah memberikan balasan baik, dan melipat 
gandakan balasan. Syukur seorang hamba 
adalah memuji Allah atas beragam nikmat 
yang Ia berikan, karena Dialah yang memberi 
dan yang dipuji yang merupakan salah 

satu nama Allah, maknanya seperti ini. 


1196 



SEDERHANA DALAM MEMBERI 
NASIHAT 


nasehat agar tidak membuat hati jemu, 
sehingga maksud dan tujuannya luput. 


HADITS KE-1796 

5» 4JJl -W<U 

Q Ij £J JUl £ JullJl jloj 

jSJi J’ ^ 

5 J * • J’ “'J ^ y 

fiaLl 6' •?! Jl eUa i? •jjLuj 4s| U»l 

4Ul (3^ «AJa&^JU i^sJjafrj (jld 

iwlfr ^aLJi y ^ 1 ■•j 

jJuJi J**- o- u.li vr :f iJi v ur r :j <£,UJ| A»->i) 
(i^jLu* liUl 

Abdullah bin Mas'ud a» meriwayatkan bahwa 
ia biasa memberi nasihat kepada orang- 
orang setiap hari Kamis, kemudian seseorang 
berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, aku 
ingin Anda memberi pelajaran kepada kami 
setiap hari." Abdullah berkata, "Aku enggan 
melakukannya, karena aku takut membuat 
kalian bosan. Dan aku ingin memberi 
pelajaran kepada kalian sebagaimana Nabi 
si£ memberi pelajaran kepada kami karena 
khawatir kebosanan akan menimpa kami." 12 
(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Orang 
yang menyediakan hari-hari khusus untuk 
bermulazamah kepada ulama (13)) 


- Penjelasan 

iojjj : Demi Allah, aku ingin. 

0 f : Aku tidak ingin membuat kalian 

jemu dan berkeluh kesah. 

: Aku menjaga kondisi kalian. Hadits ini 
menunjukkan sederhana dalam memberikan 


12 Nasihat tidak boleh terlalu sering disampaikan, karena 
justru akan membosankan. Akibatnya, tujuan dari nasihat 
itu sendiri justru tidak akan sampai. 


1197 




BAB 52 

PENDUDUK SURGA DAN KENIKMATANNYA 


HADITS KE-1797 

5l &)l (jfcj ejjjft -\S\S 

jbJl Cw9o jJujj 4*1 £■ <UJl 1^0 4X)I Jj-j 
AJ jM 

j UI i_jIj f A rjlijll ujIiS” A\ i^UUl *j-^»-i) 

(ol^U 

Abu Hurairah sss meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda, "Neraka dikelilingi 
dengan syahwat (hal-hal yang menyenangkan 
nafsu), sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang 
tidak disenangi (nafsu) 

(HR. Bukhari, Kitab: “Melunakkan Hatf' (81), 
Bab: Neraka dihiasi dengan hal-hal yang 
disukai syahwat (28)) 

Penjelasan 

ImamMalikmenuturkan, ulama menyatakan, 
sabda ini termasuk kalam indah, fasih, dan 
menyeluruh yang diberikan kepada Nabi 
sebagai perumpamaan indah. Maknanya; 
surga tidak digapai tanpa melakukan hal-hal 
yang tidakdisukai, dan neraka digapai dengan 
menerjang syahwat. Demikian halnya surga 
dan neraka diliputi oleh keduanya. Siapa 
menyingkap tabir penutup, ia sampai kepada 
sesuatu yang ditutupi. Menyingkap tabir 
penutup surga adalah dengan melakukan 


amalan-amalan yang tidak disuka, dan 
menyingkap tabir penutup neraka adalah 
dengan menerjang syahwat. Amalan-amalan 
yang tidak disuka termasuk bersungguh- 
sungguh dalam menjalankan ibadah, rutin 
menjalankan ibadah, sabar menghadapi 
segala beban berat ibadah, menahan 
amarah, memaafkan, santun, bersedekah, 
berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, 
sabar menahan diri dari segala syahwat, dan 
semacamnya. Adapun syahwat- syahwat 
yang meliputi neraka, secara zhahir adalah 
syahwat yang diharamkan, seperti khamar, 
zina, memandang wanita yang bukan 
mahram, menggunjing, menggunakan alat- 
alat musik, dan lainnya. Sementara syahwat 
mubah tidak termasuk di sini, namun 
makruh jika terlalu sering melakukannya, 
dikhawatirkan akan menjurus pada yang 
diharamkan, mengeraskan hati, menghalangi 
untuk menjalankan ketaatan, atau diperlukan 
untuk meraih dunia dan semacamnya. 


HADITS KE- 1798 

: jl I «ilt -W*A 

:AUl JIS 4 jj! ^0 au! J\S 

S/j <0 j S/ U cojifri 



jSi cJLS Jp 'Jh±- Sj «iJLJu 

(O**! «$> & (•■$ ug>' £ tA" p^* 5 56) fs*A 

**>< <j l* ut A rjii-l »jj «_>bS" o\ (j ^>1) 

(«jUi-itjijij-i 

Abu Hurairah «s meriwayatkan, Rasulullah 
% bersabda, "Allah berfirman, 'Aku telah 
menyediakan untuk hamba-hamba-Ku yang 
saleh (kenikmatan) yang belum dilihat oleh 
mata, didengar oleh telinga, dan terbetik 
dari lubuk hati manusia." Bacalah firman- 
Nya jika kalian mau (yang artinya), "Tidak 
seorang pun yang mengetahui apa yang 
telah disediakan untuk mereka (kenikmatan) 
yang menyedapkan mata." (As-Sajdah: 1 7). 
(HR. Bukhari, Kitab: ", Awal Pendptaan" (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya ia 
adalah makhluk (8)) 

Penjelasan 

: Aku sediakan untuk 
hamba-hamba-Ku yang saleh di surga. Sabda 
(oilcf) menunjukkan bahwa surga sudah 
diciptakan. “Tak seorangpun mengetahui 
berbagai nikmat yang menanti, yang indah 
dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas 
apa yang mereka kerjakan.” (As-Sajdah: 17) 
Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan, seluruh 
jiwa tidak mengetahui jenis pahala besar apa 
yang Allah simpan untuk mereka, tidak pula 
satupundiantaramereka, tidak pula malaikat 
yang didekatkan kepada Allah, maupun nabi 
yang diutus. Allah merahasiakan pahala 
tersebut dari seluruh makhluk-Nya, hanya 
Dia semata yang tahu. Tidak ada yang tahu 
pahala apa yang menyenangkan hati ini, 
dan tidak lagi ada kenikmatan lain yang 
diharapkan setelah itu. 


POHON DI SURGA 

HADITS KE- 1799 

caIo 4&I (J}fj SjjjA Zj>\ (ioji- -WW 

aH-1 q 5! :j\i <jd*} aIjlc. &\ aj 

IpUL) S AjU ^ IJil 

i_jL \ ijj— 01 ’.jj. iJI 

((jjAtf Jly) Jji 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
sg§ bersabda, "Sesungguhnya di surga ada 
sebuah pohon yang jika seorang pengendara 
berputardi bawah naungannya selama seratus 
tahun maka belum dapat melewatinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: Al- 
Waqi'ah (56), Bab: Firmannya: "Dan naungan 
yang terbentang luas." (1 )) 

Penjelasan 

lii b : Naungannya, yaitu apa yang menutupi 
ranting-rantingnya. Ada yang menyatakan, 
pohon yang dimaksud adalah pohon Thuba. 


HADITS KE-1800 

tA*£> 4l)t ~ ^A** 

Aiil aAc- 4jjl Aill 

\4jdlSj S/ AjU Ljlt fjjyslj 

(jUlj iJue o\ i— >bS” A\ : j 4a-p-t) 

Sahi bin Sa'ad m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda, "Sesungguhnya di 
surga ada sebuah pohon yang jika seorang 
pengendara berputar di bawah naungannya 
selama seratus tahun maka belum dapat 
melewatinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51 )) 


1200 



HADITS KE-1801 

4jjl ^iJl jj£> £j)l do j > — \A*\ 

(-«S' IjJl jA*mA SyyvJj jl : JIS (jjLuj 

4*Jajb U |»lt ajU yjg^\ l\j£-\ 

(jUI_j iJ-1 ijue v->L :jli jJl »_>bS" A^ : j (JljUrJl 

Sahal bin Sa'd meriwayatkan dari Rasulullah 
jg yang bersabda, "Di dalam surga ada 
sebatang pohon, jika kuda yang cepat larinya 
itu mengelilinginya selama seratus tahun 
maka tidak akan mampu menyelesaikannya." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51 )) 

Penjelasan 

i$-l : Kuda tangkas, $U- artinya kuda 
unggul. Jamaknya jiyad dan ajwad. Pendapat 
lain menyatakan, jiyad artinya kuda yang 
panjang lehernya, berasal dari kata jayad. 
jliJl : Ibnu Atsir menjelaskan, tadhmir 
adalah memberi banyak makan kepada 
kuda hingga gemuk, setelah itu hanya diberi 
makan sekedarnya saja agar ringan tubuhnya. 
Pendapat lain menyatakan; tadhmir adalah 
mengencangkan pelana kuda dan menutupi 
kuda dengan kain bagian bawah tubuh 
keringatan, lalu daging gemburnya hilang, 
sehingga dagingnya mengeras. 


ALLAH AKAN MEMBERIKAN RIDA- 
NYA KEPADA PENDUDUK SURGA 

HADITS KE- 1802 

(AiC- <UJl (JS - M*? 

4&1 :j&y i* ^ : 

(JL2J rJjljjL} Jjbl U :£bU Jjb^/ Jjij 


jjh :JjA«d (-Ujuuwj Ujj 

JasJ p U LLH&I jij S/ UJ 

:ljll# <IU3 Jda3l UI :Jjj£a <XUL>- 

J>l :JjJu3 tiUi jdafil oj ^ 

ua #Juw JaJ^l “ii 

(jUlj JiA-\ Jjue t_jU ‘ij\i jll A\ : j iSjUJl 

AbuSaidAI-Khudri m mengatakan, Rasulullah 
|j| bersabda, "Allah berfirman kepada 
penghuni surga, 'Wahai penghuni surga/ 
'Baik, dan kami penuhi panggilan-Mu', jawab 
penghuni surga. Allah berfirman, 'Apakah 
kalian rida?' Mereka menjawab, 'Bagaimana 
mungkin kami tidak rida sementara Engkau 
telah memberi kami yang belum pernah 
Engkau berikan kepada seorang pun dari 
makhluk-Mu/ Allah berfirman, 'Sekarang Aku 
beri kalian sesuatu yang lebih utama daripada 
itu/ Penghuni surga bertanya, 'Wahai Rabbi, 
apa yang lebih utama dari semua itu?' Allah 
berfirman, 'Kuhalalkan keridaan-Ku’ untuk 
kalian, dan Aku tidak murka kepada kalian 
selama-lamanya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51 )) 

---Penjelasan 

(JUlt j>.( : Aku turunkan keridaan-Ku 
kepada kalian. Ridhwan adalah rida. Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, hadits 
ini mengisyaratkan firman Allah s & , “Dan 
keridaan Allah adalah lebih besar; itu adalah 
keberuntungan yang besar.” (At-Taubah: 
72). Karena rida Allah adalah sebab segala 
keberuntungan dan kebahagiaan. Siapa yang 
mengetahui Rabb rida padanya, keridaan 

1 tni mengisyaratkan firman Ta'ala, "Dan Rida dari Allah 
itulah yang terbesar " (At-Taubah: 72). Sebab, rida 
merupakan faktor setiap keberuntungan dan kebahagiaan. 
Orang yang mengetahui bahwa Tuhan-nya telah rida 



1201 



pemimpin ini baginya lebih menyenangkan 
hati melebihi seluruh kenikmatan, karena 
keridaan mengandung pengagungan dan 
penghormatan. Hadits ini menunjukkan 
bahwa kenikmatan yang didapatkan 
penghuni surga tidak ada tambahannya. 


PENDUDUK SURGA AKAN MELIHAT 
ORANG-ORANG DI KAMAR BAGAIKAN 
GUGUSAN BINTANG DI LANGIT 

HADITS KE-1803 

«Ufr Ail (cgj vioo*- -\AT 

S?t /g P jj + + ^ 3 1 5 + 

Jil &\ = JV 5 tpLy AJifr 4&1 j^> 

^ :j\i jU-lil ^ 
L*5* 4*5 -OjJj bl J JLijj 

,$$» 

(jbllj ii-o oU *\ J\5 jJl <_j\sS" A\ : j 

Sahi bin Sa'ad m meriwayatkan dari Nabi 
$5 yang bersabda, "Sungguh penghuni surga 
bisa melihat kamar-kamarnya di dalam surga 
sebagaimana mereka bisa melihat gugusan 
bintang di langit." Kata ayahku, "Lantas aku 
menceritakannya kepada Nu'man bin Abi 
Ayyasy, maka ia berkata, "Sungguh aku 
mendengar Abu Sa'id menceritakannya 
da.n ia menambahnya dengan redaksi, 
'Sebagaimana mereka melihat bintang 
melintas di ufuk timur dan barat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51)) 

- Penjelasan 

6j*V£J : Mereka melihat. 


'j.;.; '.) : Lam di sini sebagai jawab qasam yang 
dibuang. 

o$l £ : Ujung langit. 

ipijtj S^iJi : Setelah cahaya fajar menyebar, 
karena pada saat itulah bintang terang 
bertebaran. 


HADITS KE-1804 

(4JLP 41)1 A****» £^1 — NA*t 

4jJ-\ Ji! 5i : f&j aII £■ &\ j£- 

j*' 

J\ & j&l 4 JjUJI £j5)l cZ&\ 

<iUj 4JJl U :lj)\3 jLfrlo U (O^Ul 

ih ‘j? ^ ^ jj& 

<4i)b \J£\ JU-J #-Uj fcJu 
ii+o j »U- U <_>L A »ju c-AsS’ tiLi <>^l) 

(«jhtUiljiJ.l 

Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan dari 
Nabi H yang bersabda, "Penduduk surga 
melihat penghuni kamar-kamar dari atas 
mereka sebagaimana mereka melihat 
bintang kejora yang terbit di ufuk timur atau 
barat disebabkan keutamaan di antara 
mereka." Para shahabat bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah itu tempat tinggal para 
Nabi yang tidak akan dimasuki oleh orang 
selain mereka?" Beliau bersabda, "Benar, 
demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
(tetapi juga menjadi tempat tinggal) orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan 
membenarkan para Rasul." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya ia 
adalah makhluk (8)) 


1202 



Penjelasan 

: Bintang besar. Ada yang menyatakan, 
disebut durry karena putihnya seperti 
mutiara. Yang lain menyatakan karena 
sinar terangnya. Ada pula yang menyatakan 
karena bintang ini mirip mutiara, mengingat 
posisinya yang lebih mulai dari bintang- 
bintang lain, seperti halnya mutiara sebagai 
batu berharga yang paling mulia. 

JAiJt : Bintang yang tetap berada di ufuk langit 
setelah cahaya fajar menyebar. Bintang yang 
bertebaran pada waktu ini hanya bintang 
yang sangat terang. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, makna ghabir adalah pergi dan 
berlalu, maksudnya bintang yang hampir 
terbenam dan jauh dari pandangan mata. 
£-13 £jJlj j: : Ya, itu adalah kedudukan para 
nabi sebagai jawaban doa Allah untuk 
mereka. Namun Allah mungkin memberikan 
karunia pada selain nabi untuk mencapai 
kedudukan tersebut. 

lyLiT : Beriman kepada Allah dengan 
sebenarnya. 

I ylij : Mempercayai para rasul dengan 
sebenarnya. Seluruh penghuni surga beriman 
dan percaya, namun mereka ini memiliki 
keistimewaan sifat tersebut. 


ROMBONGAN PERTAMA YANG 
MASUK SURGA BAGAIKAN BULAN 
PURNAMA 

HADITS KE- 1805 

JV5 : jli liifr 4&1 

jji 

!«_> Akil 3 ^ 
gla^wJi ^ ^ 

Slj S/j S/ 


\jj \j £^*)/l SjW» 

u)-* jp ^-15 J*j ^ jp oi* 31 

(*j l&jji 

ol_jJuo i^iT uAj \ :»Lu^|l i_jb5" V : j (jyUJI 

(•Ojjij uulp *Jjl 

Abu Hurairah a» berkata, Rasulullah sl 
bersabda, "Rombongan pertama yang masuk 
surga, wajah mereka seperti bulan purnama. 
Kemudian diikuti oleh rombongan berikutnya 
yang wajahnya bagaikan bintang-bintang 
yang bercahaya di langit. Mereka tidak 
akan pernah buang air besar di dalamnya, 
tidak kencing, tidak meludah, dan tidak pula 
beringus. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, 
keringat mereka seharum minyak misik, dan 
tempat perapian mereka terbuat dari kayu 
cendana yang sedemikian wangi. Istri-istri 
mereka adalah bidadari yang diciptakan 
secara bersamaan (sekaligus, satu waktu) 
bentuknya seperti nenek moyang mereka, 
Adam as yang tingginya enam puluh hasta 
yang menjulang ke langit." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Penciptaan Adam dan anak keturunannya (1 )) 

Penjelasan--- 

Yy,‘j jji : Golongan pertama. 

jidl iiy : yaitu dalam keindahan dan sinar 

terangnya. 

cL'.Jl : Keringat mereka seperti aroma 
wangi minyak kasturi. 

: Majamir jamak mijmardan mujmar. 
Mijmar adalah tempat perapian untuk 
pedupa (anglo), sementara mumjar adalah 
sesuatu yang dibakar dan dipergunakan 
untuk pedupa. 

ijJ&Jl : Al-Hafizh Ibnu Hajar 

menjelaskan dalam Al-Fath, anjuj adalah 


1203 



kayu yang dibakar untuk pedupa. Anjuj di sini 
penjelasan untuk kata uluwwah, sementara 
al-'ud adalah penjelasan untuk penjelasan 
kata anjuj dan uluwwah. 
tUUl : tingginya enampuluh hasta. 


KEMAH DI SURGA 

HAD1TS KE-1806 

«U* &\ (gOj duA» 

Sji 4*^3» 1 :J15 ^Ljj 4J1& 4ji)l 

ojjrfi fii>: si < ji? 

i-iU» j 1» v-A A obS” i_gjLkJI 

Abu Musa AI-As/ari m meriwayatkan bahwa 
Nabi sig bersabda, "(Di surga) ada kemah 
bundar melengkung terbuat dari mutiara 
yang menjulang ke langit sepanjang 30 mil. 
Pada setiap sisinya disediakan untuk orang 
beriman sebagai penghuninya, orang yang 
lain tidak dapat melihat mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awa/ Penciptaari' (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya ia 
adalah makhluk (8)) 

Penjelasan--- 

: Rumah orang pedalaman berbentuk 
segi empat. Maksudnya di sini adalah sesuatu 
yang menutupi dan semacamnya. 

: Luas bagian dalamnya. 


ORANG-ORANG YANG HATINYA 
TAWAKAL SEPERTI BURUNG AKAN 
MASUK SURGA 

HADITS KE- 1807 

«AJLft 41)1 *jlj* -WY 

? 3I 41)1 :Jl3 ,Ju-j aJlC- 41)1 Jj-3 
dbJjl Jf fLLli diil :Jl3 p 
dJli>j3 U <4^=0 ^LaJl 

j fSlfjl : jlil 

jp 4J&1 ji-JU Jx3 4&I 4^jj 4Ul 

5^1 joIIj jlill fis «f Si 

*l> Y aT ^ V*» > V ^ A^>t) 

(o,i, «*Jc <lll 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi ^ 
bersabda, "Dahulu Allah menciptakan Adam 
as yang tingginya enam puluh hasta, kemudian 
Dia berfirman, 'Pergilah kamu dan berilah 
salam kepada mereka para malaikat dan 
dengarkanlah bagaimana mereka menjawab 
salam penghormatan kepadamu dan juga 
salam penghormatan dari anak keturunanmu.' 
Maka Adam mengucapkan, 'As-salamu 
'alaikum (salam sejahtera untuk kalian).' 
Mereka menjawab, 'As-saldmu 'alaika wa 
rahmatullah (salam sejahtera dan rahmat 
Allah untukmu)/ Mereka menambahkan 
kalimat wa rahmatullah. 

Kelak setiap orang yang masuk surga 
bentuknya seperti Adam dan manusia 
terus saja berkurang (tingginya) sampai 
sekarang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Penciptaan Adam dan anak keturunannya (1)) 

--- Penjelasan 

tlj &££ : Salam penghormatan ini 
adalah salam penghormatan untukmu, 


1204 



dan keturunanmu. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, hadits ini menunjukkan orang 
yang datang menghampiri orang-orang 
yang duduk, mengucapkan salam kepada 
mereka, dan yang terbaik adalah dengan 
mengucapkan; dengan alif dan 

lam. Namun bisa juga tanpa alif dan lam, 
( U=4ic. fiL . Menjawab salam dianjurkan 
dilebihi. Menjawab salam boleh dengan 
mengucapkan; , dan tidak 

disyaratkan harus mengucapkan; \ 


PANAS DAN DALAMNYA NERAKA 
JAHANAM 

HADITS KE- 1808 

jl 4)1 (cfej Sjjyb -\A*A 

’ya VJ>- jlisijU : jlS jjl^ aIIc- 4)1 4il 

jpj g J 4i jij i* iy> 

ciJ* :JVl il fLj &1 

z ( t „ ^ 

lij>- Jif «!*$>■ Di^*yj 

>— >U V «ju <— jtiS^ 9^ :j *^>l) 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda, "Api kalian (di dunia 
ini) merupakan bagian dari 70 bagian api 
neraka Jahannam." Ditanyakan kepada 
beliau, "Wahai Rasulullah, satu bagian itu 
saja telah cukup (untuk menyiksa pelaku 
maksiat)?" Beliau bersabda, "Ditambahkan 
atasnya dengan enam puluh sembilan kali 
lipat yang sama panasnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaari' (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya ia 
adalah makhluk (10)) 


Penjelasan 

: Api yang kalian nyalakan di seluruh 
dunia. 

‘a\ : oi di sini adalah huruf yang 
diringankan, maksudnya; sungguh, neraka 
dunia sudah cukup digunakan untuk 
menyiksa para pendurhaka nan keji dan 
membakar orang-orang kafir. Lantas tidakkah 
cukup dengan api dunia. 

dlU : yaitu di atas api-api dunia. Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath ; Ath- 
Thaibi menjelaskan, intinya demikian; 
Nabi mengulang penuturan api neraka 
Jahanam melebihi api dunia sebagai isyarat 
bahwa anggapan api neraka terbagi-bagi 
tidak benar. Maksudnya, api neraka harus 
dilebihkan untuk membedakan siksaan 
yang berasal dari Khaliq dengan siksaan 
yang berasal dari makhluk. Hujjatul Islam 
menyatakan, api dunia tidak cocok untuk 
api neraka. Mengingat siksaan paling berat 
di dunia adalah siksaan dengan api, karena 
itulah siksaan neraka Jahanam dikenal seperti 
itu meski keduanya sangat jauh berbeda. 
Andai penghuni neraka Jahim menemukan 
api seperti api dunia, tentu mereka masuki 
api tersebut untuk menghindari siksaan api 
neraka yang mereka rasakan. 


PENGHUNI SURGA DAN PENGHUNI 
NERAKA 

HADITS KE- 1809 

j\S tilfr 4)1 £4-2*’ -\A»\ 

cipr ^\ 5 : j& 1 

H J, u :l!ii cJilj 
Col ijJUjJ 2jCj «4)1 jll 


1205 



Col UjI :jUAJ JISj £\Jwl 

0*>\j Jfclj (Jl&C’ J* t\&\ *Ja db O j Ifrl 
aL>j | W > 2 * , ( < ^ ** 3 1 * 1 ® lfejJi £ ^*6 *5 

«ijiJiJ <a J ilj Ja3 JaS Jjii3 

Aii>- ^ Vj 

UL>- l$i t J>j jfr <4A)I 5i* «£bU 

<0^5 <_jL ^ :j jjj— o : Ji— iJI <_>^ ''° : t£ tSjUJI *>-p-i) 

(**i>*«>* J* 

Abu Hurairah s® berkata, Nabi ^ bersabda, 
"Surga dan neraka berbantah-bantahan. 
Neraka berkata, 'Aku diutamakan Allah untuk 
orang-orang yang sombong dan kejam. 
Surga berkata, 'Sedangkan aku, tidak ada 
yang memasukiku selain orang-orang lemah, 
yang hina dalam pandangan manusia.' Lalu 
Allah berfirman kepada surga, 'Kau adalah 
rahmat-Ku, denganmu Aku merahmati siapa 
saja yang Aku kehendaki dari hamba-hamba- 
Ku/ Kemudian Allah berfirman kepada 
neraka, 'Kau adalah siksa-Ku, denganmu Aku 
menyiksa siapa pun yang Aku kehendaki. Dan 
masing-masing dari keduanya ada isinya.' 
Sedangkan neraka tidak terisi penuh hingga 
Allah meletakkan kaki-Nya kemudian neraka 
berkata, 'Cukup, cukup/ Saat itulah neraka 
penuh dan sebagiannya menindih sebagian 
yang lain. Allah tidak menzalimi seorang pun 
dari makhluk-Nya. Sedangkan surga, Allah 
menciptakan penghuni untuknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafe/r " (65), Surat: Qaa/(5), 
Bab: Firman-Nya: "Masih ada tambahan?" ('l)) 

Penjelasan 

jllllj ilil «4-12 : Surga dan neraka berdebat 
dengan bahasa tutur kata dan kondisi. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
sesuai zhahimya. Allah menjadikan tanda 
pembeda pada surga dan neraka, dengan 


tanda itu keduanya memiliki pemahaman, 
lalu keduanya berdebat Namun bukan berarti 
tanda pembeda pada surga dan neraka ini 
terus ada. 

id : Aku dikhususkan. 

L : Secara bahasa kedua kata 
ini memiliki makna yang sama, kata yang 
kedua menegaskan kata sebelumnya. Atau 
mutakabbir adalah orang yang membesar- 
besarkan diri dengan sesuatu yang tidak ia 
miliki, sementara mutajabbir adalah orang 
yang terhalang dari sesuatu, yang tidak bisa 
mencapainya, atau orang yang tidak perduli 
terhadap orang-orang lemah dan tak berdaya. 

iUii» : Orang-orang yang ddak 

diperhatikan karena mereka miskin. 

: Orang-orang yang terhina dan 
runtuh di mata mereka. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan, pengertian ini menurut 
kebanyakan orang. Sementara menurut 
Allah, mereka adalah orang-orang besar dan 
memiliki derajat tinggi. Namun karena mereka 
mengagungkan Allah dan tunduk kepada-Nya, 
mereka sangat tawadhu hadapan-Nya dan 
merendahkan hati terhadap sesama hamba. 
Menyebut mereka dengan sifat lemah dan 
hina untuk mereka sesuai makna ini, benar. 
&-j : Muhyissunnah menjelaskan, 

kaki dalam hadits ini termasuk salah satu 
sifat Allah yang suci dari kesamaan dengan 
makhluk. Mengimani sifat ini wajib, dan 
menahan diri untuk membicarakannya wajib. 
Orang yang mendapat petunjuk adalah orang 
yang menempuh jalur penyerahan diri terkait 
permasalahan ini. Siapa yang membicarakan 
persoalan ini secara mendalam, ia tersesat. 
Siapa mengingkari, dia mu'aththil Dan 
siapa yang menyerupakan sifat Allah dengan 
sifat makhluk, dia musyabbih. "Tidak ada 
sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia- 
lah yang Maha mendengar dan Melihat." (Asy- 
Syfira: 11). 


1206 



JSi JiS : Makna cukup, maksudnya ini sudah 
cukup bagiku. 

ji IfiJu ugJJj : menyatu dan bertemu, 
dengan menyertakan para penghuni di 
dalamnya. 

ISU. 1$ J Z?j Jc 2il 06 iiil uij : Imam 

An-Nawawi menjelaskan, hadits ini dalil 
ahlussunnah yang menyatakan bahwa pahala 
tidak bergantung pada amalan, karena para 
makhluk tersebut diciptakan pada saat itu dan 
diberi berbagai nikmat di surga tanpa amalan 
apapun yang mereka lakukan. Seperti itu juga 
dengan anak-anak dan orang-orang gila yang 
tidak melakukan amalan ketaatan sedikit pun. 
Mereka semua berada di surga karena rahmat 
dan karunia Allah. Hadits ini menunjukkan 
betapa luasnya surga. 


HADITS KE-1810 

: J\J <U£- 4Jdi <j£?J tiUU -)AV 

j \y3 ^11 JVS 

^9 Vj J £ J* j* 

»— »Vj W ul^ A T' :j (jjliiJI ^>l) 

(«GLJSj 4jji lyu 

Anas bin Malik m meriwayatkan. Nabi 
bersabda, "Neraka Jahanam senantiasa 
berkata, 'Masih adakah tambahan?* hingga 
Rabb pemilik keagungan meletakkan kaki- 
Nya lalu neraka berkata, 'Cukup, cukup, demi 
keagunganMu/ Sebagiannya dihimpun pada 
sebagian yang lain." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan Nadzai " 
(83), Bab: Bersumpah dengan 'Izzahnya 
Allah, sifat-Nya, dan kalimat-Nya (12)) 


HADITS KE-1811 

fr %i\ JjjJU X*3UM ^1 -\A\N 

Jjjj 4jjl ^«3 4JJl (Jli :J15 

JaI b Olli jilS* ojllU 

Ja : jjil» 5 jS>49 

|h> »1^ lift» IIa 

jllll JaI b 

Ciyl\ \XZ> p lli 5y yu Ja 

OyL>- Aiil JaI G :Jyy p «Ij 

VJS ju Oy» yl ojJL>- jIaJI JaI Gj oji 

(j?^9 

Sl fij 

Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, Rasulullah 
bersabda, "Kematian didatangkan pada hari 
kiamat seperti kambing kelabu. Kemudian 
dikatakan, 'Wahai penduduk surgal' Maka 
mereka melihat dengan mendongak, lalu 
dikatakan, 'Apa kalian mengetahui ini?' 
Mereka menjawab, 'Ya, itu adalah kematian.' 
Semuanya telah melihatnya. Kemudian 
dikatakan kepada penduduk neraka, 'Wahai 
penghuni neraka, apa kalian mengetahui 
ini?* Mereka melihat dengan mendongak, 
mereka menjawab, 'Ya, itu adalah kematian.' 
Semuanya telah melihatnya. Lalu kematian 
itu disembelih. Setelah itu dikatakan, 'Wahai 
penduduk surga, kalian kekal tidak akan 
mati. Wahai penduduk neraka, kalian kekal 
tidak akan mati.'" 

Setelah itu, beliau membaca ayat (yang 
artinya), "Dan berilah mereka peringatan 
tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika 


1207 



segala perkara telah diputus dan mereka 
dalam kelalaian dan mereka tidak beriman." 
(Maryam: 39). 

(HR. Bukhari, Kitab: “Tafsir" (65), Surat: 
Maryam (19), Bab: Firman-Nya: "Dan berilah 
mereka peringatan tentang hari penyesalan" 
( 1 )) 

Penjelasan - 

J£a\ : Ada yang mengartikan kambing 
putih mumi. Demikian pernyataan Ibnu Al- 
Arabi. Al-Kasa'i menjelaskan, amlah adalah 
putih bercampur hitam, namun putihnya 
lebih banyak. 

: Mereka kemudian memanjangkan 
leher, mengangkat kepala (mendongak) 
menghadap kepada penyeru. 

Sjii- jlil jil U : Yaitu kekal selama-lamanya. 
SjU. mungkin mashdar, maksudnya kekal 
selama, atau mungkin sifat mashdar untuk 
dilebih-lebihkan, seperti kata (orang 

sangat adil), atau bentuk jamak, maksudnya 
kalian kekal selamanya. Al-Qasthalani 
menjelaskan, jika engkau mengatakan; apa 
hikmah kematian didatangkan dalam bentuk 
kambing, bukan bentuk yang lain? Jawab; 
sebagai isyarat bahwa mereka sudah ditebus, 
seperti anak Ibrahim ditebus dengan kambing. 
Kata mengisyaratkan sifat penghuni surga 

dan neraka. 

^jjij : Sampaikan peringatan kepada seluruh 
manusia, maksudnya takut-takutilah mereka. 
?>li- 1 $ : Hari kiamat, karena pada hari 
itu muncul penyesalan atas sesuatu yang 
terlewatkan. 

M : Badai dari jpil fa maksudnya 
setelah perhitungan amal selesai, dua 
golongan pergi menuju surga dan neraka, 
j*' : Karena akhirat bukan negeri kelalaian. 


HADITS KE-1812 

jli :j\S ilfr 4JJI jlfr 

Jj&l lil rjJuuj a JLc- 4JJI ^0 4X)1 

o^*Jb (Jl jliJl (Jl 

oji Sf jllJl JaI IjJ <Oy Sl JaI G 
jil ilSjyj jj df 1 JaI ilSjSl 

(jUtj iii-l <i*a <->L 0> ^11 «_»V=S' A\ 

Ibnu Umar ® berkata, Rasulullah ^ bersabda, 
"Ketika penghuni surga telah memasuki surga 
dan penghuni neraka telah memasuki neraka, 
didatangkan kematian yang diletakkan di 
antara surga dan neraka, lantas disembelih. 
Seorang penyeru berseru, 'Hai penghuni surga, 
sekarang tidak ada kematian. Hai penghuni 
neraka, sekarang tak ada lagi kematian/ Maka 
penghuni surga bertambah senang sedangkan 
penghuni neraka menjadi sedih." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51 )) 

HADITS KE-1813 

5^1 £ tilfr 4Ul tj&j VjiJ» doji- -MVT 
:JlS 4JJI 

(jU'j iiA-l *Juo «-«U tjli jll A\ tSjUJI Aif^l) 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
Si yang bersabda, "Di antara kedua bahu 
seorang kafir lebarnya sejauh perjalanan tiga 
hari dengan kendaraan yang sangat cepat." 
(HR. Bukhari, Kitab: “Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51)) 


1208 



Penjelasan 

J&\ : Mankib adalah tempat pertemuan 

antara lengan atas dengan bahu. 


HAD1TS KE-1814 

:jli jep.| iJbj £ IIjS- -\AU 

"i 'l ‘djA* jJLy 4)Jl 

jj tt JuLiaia 'JL**o J> <UjU jib 

jliJl JjfcU Si «JjS 4)1 jfr jLldl 
j ^ i LU tyy» jifc 

V^; ' o IA : lo :j ^UJI 

((-SjeUiAwjs* 

Haritsah bin Wahb Al-Khuza'i berkata, "Aku 
mendengar Nabi sg bersabda, 'Maukah 
kalian aku beritahukan mengenai penghuni 
surga? Yaitu setiap orang lemah dan ditindas, 
yang seandainya ia bersumpah atas nama 
Allah niscaya Allah mengabulkannya. Dan 
maukah kalian aku beritahukan mengenai 
penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang 
beringas membela kebatilan, kasar lagi 
sombong.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsit " (65), Surat: Nun 
dan Al-Qalam (68), Bab: Yang kaku kasar, 
selain dari itu, yang terkenal kejahatannya 

d)) 

Penjelasan 

: Merendahkan hati. 

•jh ^ jp '} : Andai ia mengucap suatu 
sumpah dengan mengharap kemuliaan 
Allah agar menunaikan sumpahnya, tentu 
Allah tunaikan sumpahnya. Pendapat lain 
menyatakan, maksudnya andai ia berdoa 
kepada Allah, niscaya doanya dikabulkan. 


: Kasar, membantah dengan kebatilan. 
Pendapat lain mengartikan; kasar dan keras. 
Jlji : Rakus dan kikir. Pendapat lain 
mengartikan; banyak dagingnya dan 
sombong dalam cara berjalan. Pendapat lain 
mengartikan; pendek dan gendut. 

'J & li : Orang sombong. Sombong adalah 
menolak kebenaran dan meremehkan 
sesama manusia. 


HADITS KE-1815 

5^1 Aji tSjLtj 4)1 c- -NAN® 
JjjJlj aSII)! tiSJa S j: jju-j 4lc- 4)1 
ip :jj4y 41 p 4)1 4)1 jlil 

jO*’ ^ ti*ji*Sl (IaUJjI i^aJI 
xJu A*oj £jl Jia cAktoj ^ 

a1xJl9 u**J 1 4>- 4ly»l 4s£ 

Jxaj ll* i jllj 

' : <J — *J I) *JL>— " : jS — «sll 1® : j 

( J-ftU— J j* bS-*»- 

Abdullah bin Zam'ah mendengar Nabi ^ 
menyampaikan khotbah lalu menyebutkan 
unta yang terluka dan orang yang melukainya 
(maksudnya dari kaum Tsamud). Kemudian 
Rasulullah bersabda, "Muncul dari 
kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, 
perangainya jahat, dan mempunyai banyak 
pendukung di kalangannya. Laki-laki itu 
seperti Abu Zum'ah." Kemudian beliau juga 
menyebut tentang wanita. Beliau bersabda, 
"Mengapa seorang dari kalian sengaja 
memukul istrinya sebagaimana ia memukul 
seorang budak, tapi pada malam harinya ia 


1209 



menggaulinya?" Beliau kemudian memberi 
nasihat kepada mereka terhadap kebiasaan 
tertawa lantaran kentut. Setelah itu, beliau 
bersabda, "Kenapa salah seorang dari kalian 
tertawa terhadap apa yang ia lakukan?" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: Asy 
Syams (91), Bab: Telah bercerita kepada 
kami Musa bin Ismail (1 )) 

Penjelasan 

«sVUtjTSj : Unta nabi Shalih sa* . 

'js. £ jf \j : Yaitu orang yang menyembelih unta. 
Ia adalah Uhaimir Tsamud yang disebut Allah 
dalam firman-Nya, “Maka mereka memanggil 
kawannya, lalu kawannya menangkap (unta 
itu) dan membunuhnya.” (Al-Qamar: 29). 

: Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al- 
Fath ; jarang ada bandingnya. Al-Qasthalani 
mengartikan; sangat kuat. 

: Imam An-Nawawi menuturkan, para ahli 
bahasa menjelaskan, ‘arim adalah orang jahat, 
perusak, dan keji. Pendapat lain mengartikan; 
orang kuat dan buruk akhlak. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, maksudnya 
sulit bagi orang yang ingin menemuinya, 
memiliki banyak keluhuran dan kejahatan. 

Kuat, punya kelompok yang 
melindunginya dari perlakuan zalim, 
iiij jL : kakek Abdullah bin Zam’ah, 
maksudnya seperti Abu Zam’ah dalam hal 
kemuliaan dan kekuatan yang ia miliki di 
tengah-tengah kaumnya. Ia mati dalam 
keadaan kafir di Makkah. 
sUUl jTSj : Dalam khutbahnya, beliau menyebut 
kaum wanita. Beliau berbicara panjang lebar 
hingga menyebut apa yang dilakukan suami- 
suami mereka. 

1JJ : Menghampiri. 

j; : Menggaulinya. 

\1a j % : Di masa Jahiliyah, 

ketika hal itu dilakukan seseorang di antara 


mereka di suatu majlis, mereka semua tertawa. 
Nabi ^5 melarang mereka melakukan hal itu. 
Imam An-Nawawi menuturkan, hadits ini 
melarang memukul wanita tanpa keperluan 
untuk memberi pelajaran, melarang 
menertawakan kentut yang didengar orang 
lain, tapi sepatutnya harus mengabaikannya 
dan meneruskan pembicaraan dan kesibukan 
yang tengah dilakukan tanpa menoleh atau 
yang lain, dan menampakkan seakan tidak 
mendengar suara kentut. Ini menunjukkan 
etika pergaulan yang baik. 


HADITS KE-1816 

JIS &\ y' “MU 

O? '""'ib •(“■'■“i) AUl 

Jj' $5 y 

( i_j\j ^ 'W : j 

Abu Hurairah m berkata, Nabi $£ bersabda, 
"Aku melihat Amru bin Amir bin Luhay Al- 
Khuza'i menarik punggungnya ke neraka 
dan ia dahulu adalah orang pertama 
yang membuat aturan menelantarkan dan 
membebaskan unta dari pemiliknya untuk 
berhala (sa'ibah)" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti " (61), Bab: 
Kisah Khuza'ah (9)) 

Penjelasan 

adalah usus, jamaknya iUail . 
Pendapat lain menyatakan; adalah 

nama untuk seluruh usus. Yang lain 
mengartikan; usus di bagian bawah perut. 
uJljill CZL jj* : Orang pertama yang 
membuat-buat pandangan buruk ini dan 
dijadikan agama. Dulu, ketika seseorang 


1210 



bernazar pulang dari suatu perjalanan, 
sembuh dari penyakit, atau yang lain, ia 
mengatakan, "Untaku sa'ibah (dilepas bebas 
untuk berhala).” Unta ini kemudian tidak 
dihalau saat hendak mendekati air ataupun 
padang rumput, tidak diperah dan tidak 
ditunggangi. Ketika seseorang memerdekakan 
budak lalu ia mengatakan, “Dia sa'ibah." Saat 
itu, di antara keduanya tidak ada ikatan diyat 
ataupun waris di antara keduanya. Asal kata 
ini artinya hewan dilepas bebas, 

datang dan pergi semaunya. 


KERUSAKAN DUNIA DAN 
PENJELASAN TENTANG BERKUMPUL 
DI MAHSYAR PADA HARI KIAMAT 

HADITS KE-1817 

«JIS :cJl5 #11 C&j 1&1£ -NAW 

djj& =jUu j s- 4)1 4)1 J 

4)1 JJ ^3 1 j cJlj 'i'jZ 

:jlil joau Jl J\>jJl 

jlli I4J 61 

(/b-l iJuT vV 1 « ^11 obS” At gjjUyJl *>.>!) 

Aisyah & berkata, Rasulullah bersabda, 
"Kalian dikumpulkan di mahsyar dalam 
keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, 
dan belum dikhitan." Aisyah menyela, "Wahai 
Rasulullah, laki-laki dan perempuan satu sama 
lain bisa melihat auratnya?" Nabi menjawab, 
"Kejadian ketika itu lebih dahsyat sehingga 
memalingkan mereka dari keinginan seperti 
itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Bagaimana dihimpun kembali (45)) 


- Penjelasan 

sUi-: Jamak «Jti. 

: Jamak j t. 

: Pucuk zakar. Ia adalah lelaki yang pucuk 
zakarnya masih ada. Ghurlah adalah kulit 
yang dipotong saat dikhitan. An-Nawawi 
menjelaskan, artinya mereka tidak dikhitan. 
Jamak dari kata aghral artinya orang yang 
belum dikhitan dan pucuk zakarnya masih 
ada. Ghurlah adalah kulit yang dipotong saat 
dikhitan. Maksudnya, mereka dikumpulkan 
dalam kondisi seperti saat mereka diciptakan, 
tanpa ada sesuatupun yang ada pada mereka, 
juga tidak kehilangan sesuatupun, bahkan 
kulit pucuk kemaluan pun ada. 
joki jt 'J& : Mereka saling melihat 
kemaluan satu sama lain. Kata-kata ini 
mengandung pertanyaan. 


HADITS KE-1818 

: JVl ilfr &\ gjl 

:JLtS |JL^j <Ut)l ^«9 ImS ^15 
UIjj iS ) Sl j£* |» ^s*j 1 

(jl^il jj' djj i 5 ^- Jj' 

Jls- y, aUcImi «ulj aJoUaJI 

Uj b <(JL»-£)1 ob 
uf jjiUjiUu IpJ^l U (JjAj S/ tiljl :J_^9 
JlJL)! JlJ 

(jl b b «$.*) | i> fcifr 

1 p (f^-0 

(Ljjuc-I 

(yJjM \Ai£ uAj t® :i5li ^11 A\ : j a»-^-I) 


1211 



Ibnu Abbas m berkata, "Nabi jg berkhotbah 
di tengah-tengah kami seraya bersabda, 
'Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan 
(pada hari kiamat) dalam keadaan telanjang 
dan belum dikhitan/ Lalu beliau membaca 
firman Allah surat Al-Anbiy6' ayat 104 (yang 
artinya), 'Sebagaimana Kami telah memulai 
penciptaan yang pertama, begitulah Kami 
akan mengulanginya/ 

'Dan orang yang pertama kali diberikan 
pakaian pada hari kiamat adalah Nabi 
Ibrahim as. Dan akan dihadapkan 
serombongan dari umatku, mendadak 
mereka dihalau dari arah kiri, lalu aku 
katakan, 'itu sahabatku, itu sahabatku/ Maka 
Allah berfirman, 'Sesungguhnya mereka 
menjadi murtad sepeninggal kamu/ Aku 
katakan sebagaimana ucapan hamba yang 
saleh (firman Allah dalam surat Al-Ma'idah: 
117-11 8), 'Dan aku menjadi saksi atas mereka 
selagi aku bersama mereka. Namun setelah 
Engkau mewafatkan aku ...' hingga firman- 
Nya, '.... Engkau Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana/ Lalu diberitahukan bahwa mereka 
telah murtad, kembali ke belakang (kafir)/" 
(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Bagaimana dihimpun kembali (45)) 

Penjelasan — 

slii : telanjang kaki, tanpa sepatu ataupun 
sandal. 

: Kulup (pucuk zakar). Ghurlah adalah 
kulup kemaluan lelaki yang dipotong. 

{ju*i jjt tiljo U? : Bagian-bagian tubuhnya 
yang berserakan dikumpulkan kembali. 
Atau Kami mengembalikan apa yang Kami 
ciptakan seperti saat pertama kali yang Kami 
ciptakan dari ketiadaan. 
frf£) (y. jjf 6)3 : Karena ia 

adalah orang pertama yang ditelanjangi 
karena Allah saat hendak dilemparkan 
ke dalam kobaran api. Pendapat lain 


menyatakan; ia adalah orang pertama yang 
menyontohkan mengenakan celana. 

JUllt olS : Maksudnya sisi neraka Jahanam. 

: Mereka sahabat-sahabatku, 
tju+i : Pengawas. 

jc. \jfa p : Mereka adalah orang- 
orang murtad di masa Abu Bakar, mereka 
diperangi Abu Bakar hingga mereka mati 
dengan memegang kekafiran. Al-Baidhawi 
menjelaskan, kata-kata ( 5 )^) bukan 
nash yang menunjukkan mereka murtad 
meninggalkan Islam, tapi kemungkinan 
seperti itu. Kemungkinan juga maksudnya 
mereka durhaka dan menyimpang dari ke- 
istiqamah-an, mengganti amalan-amalan 
baik dengan amalan-amalan buruk. 


HADITS KE-1819 

•£i)l ojjys -\h\\ 

d&s jp 

jp S&Sj jp 

j&J j&. jp jp ‘ji" 

^4 aj» CsjoJJ «gill jls «jlill 

«5»u^t «535 Cw?- 

(y>lJ-l I— «-S* <-»!# : db 'jM 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
sgj yang bersabda, "Manusia dikumpulkan 
di hari kiamat dalam keadaan harap dan 
takut, dua orang di atas satu unta, tiga orang 
di atas satu unta, empat orang di atas satu 
unta, dan sepuluh orang di atas satu unta. 
Dan sisa mereka dihalau oleh api siang 
malam bersama mereka di manapun mereka 
berada, pagi sore juga bersama mereka." 


1212 



(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Bagaimana dihimpun kembali (45)) 

Penjelasan 

&\'J& Jc. : Tiga kelompok. 

Osj*!3 os^'j : Inilah kelompok pertama yang 
memanfaatkan kesempatan, bepergian 
dengan mengendarai tunggangan yang 
lapang dan bekal yang leluasa, mereka 
menginginkan apa yang akan mereka 
hadapi dan takut terhadap apa yang mereka 
tinggalkan di belakang. 

Jp Jp ‘ji*5 Jp ‘i~ Jp 0^' 

^ : Inilah kelompok kedua, mereka semua 
duduk hingga ruang yang tersisa di punggung 
tunggangan hanya sedikit, lalu mereka naik 
bersama-sama; dua orang naik satu unta, tiga 
orang naik satu unta, empat orang naik satu 
unta, sepuluh orang naik satu unta, 
jlill : Api yang dimaksud adalah api 

yang menghalau semua makhluk, mereka 
dihimpun dengan api karena mereka tidak 
menemukan hewan tunggangan. Inilah 
kelompok ketiga. Api di sini maksudnya 
api dunia, bukan api akhirat. Pendapat lain 
menyatakan, yang dimaksud adalah api 
fitnah. 

: Dari kata qailulah artinya istirahat di 
siang hari. 

c4«5 : Dari kata baytutah. Rangkaian ini 
merupakan rangkaian kata lanjutan kata- 
kata sebelumnya, karena kata ganti dalam 
(JlsS) kembali kepada api yang menghimpun 
seluruh makhluk. Ini termasuk majaz. Artinya, 
api tersebut bukan api sesungguhnya, tapi api 
fitnah, seperti yang Allah sampaikan dalam 
firman-Nya, “ Setiap mereka menyalakan api 
peperangan Allah memadamkannya .” (Al- 
M S' idah: 64) 


SIFAT HARI KIAMAT 

HADITS KE- 1820 

4Jl)i 4JJt - \ At • 

ojj (jiASJl fjAi j»jj : jli jail} 4-Ifr 

((jjiikJJ Jy Ar 'k 8 = j **•>■') 

Abdulah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Pada hari ketika seluruh 
manusia bangkit kepada Rabb semesta 
alam, salah seorang dari mereka tenggelam 
dengan keringatnya sendiri bahkan genangan 
keringatnya mencapai pertengahan kedua 
telinganya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir (65), Surat: Al- 
Muthaffilin (83)) 

Penjelasan 

“(Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri 
menghadap Tuhan semesta alam." (Al- 
Muthaffifin: 6) Karena perintah Allah, 
perhitungan amal dan pembalasan. Ini 
adalah hari kiamat kala matahari dekat 
dengan manusia seukuran satu mil. 
iAij : Keringatnya, karena keringat keluar 
dari badan sedikit demi sedikit, seperti air 
merembes keluar dari wadah yang berlubang- 
lubang. 


HADITS KE-1821 

5^ ‘Ali &)1 viooi- -\Af1 

: j\S jJu tj aILc- 4l)l 4^1 

£) J*** 1 » 


1213 



"ill) ijlw 4lll JjS t— >b IV : jli J\ i_»Vsf A\ i(3 (JIjUJl 4>^>i) 
((c^- fi>J Ojy*-* uU>t ji" 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat 
manusia berkeringat, hingga keringat 
mereka di bumi setinggi 70 hasta dan 
menenggelamkan mereka hingga telinga." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: 'Tidaklah orang- 
orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya 
mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari 
yang besar." (47)) 

Penjelasan 

yj> JUSJi : Manusia berkeringat pada 
hari kiamat karena banyaknya peristiwa- 
peristiwa menakutkan saat itu, matahari 
mendekat di atas kepala mereka, dan mereka 
bersesakan. 

Ji- : Hingga keringat mereka 

mengalir. 

: Dari kata idl *zL\ artinya air sampai ke 
mulutnya. 


MAYIT AKAN DIPERLIHATKAN 
TEMPATNYA DI SURGA ATAU NERAKA 
DAN KEBERADAAN SIKSA KUBUR 

HADITS KE-1822 

4Jll 0^ y AU! Co A» 

(OU lil 51 :j\i 4JJ1 

y» 0& 0i oj \jJu» aJl s> Jo j£. 

giiii jii j, ol5 *#' i-* •#' J*! 

aJaCaJI (JUO 

<Jl& <_Aj V i-jIiS* tr : j i_$jLkJI 

(^jijJlj sIakIU (Jlu> 


Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Jika seorang 
dari kalian meninggal dunia maka akan 
ditampakkan kepadanya tempat duduk 
(tinggal)nya setiap pagi dan petang hari. 
Jika ia termasuk penduduk surga maka akan 
(melihat kedudukannya) sebagai penduduk 
surga. Sebaliknya, jika ia termasuk penduduk 
neraka maka akan (melihat kedudukannya) 
sebagai penduduk neraka. Lalu dikatakan 
kepadanya, 'Inilah tempat tinggalmu hingga 
nanti Allah membangkitkanmu pada hari 
kiamat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Akan ditampakkan kepada mayit tempat 
duduknya, setiap pagi dan petang (90)) 

- Penjelasan 

ij sljiJU Jllii kIa J > : Tempatnya di akhirat 
diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan 
petang hari. 

j£L» jif jJ «fit j* S 6J : Zahimya syarat 
dan balasannya sama, namun perkiraannya 
berbeda. Kemungkinan perkiraannya 
demikian; &\ jJ, maksudnya yang 

diperlihatkan kepadanya adalah tempat 
penghuni surga, mubtada'-nya dibuang, 
mudhaf-nya beri’rab jar oleh (j*) lalu mudhaf 
ilaih di tempatkan di posisinya, 
jlill jit j- 6S - 6j3 : Yaitu tempat yang 
diperlihatkan atau diberitahukan kepadanya 
adalah tempat-tempat para penghuni 
neraka, kebalikan dari kabar gembira 
yang disampaikan kepada calon penghuni 
surga. Kedudukan ini merupakan pertanda 
kebahagiaan besar sekaligus mukadimah 
kesengsaraan besar, karena ketika syarat dan 
balasannya sama, balasannya menunjukkan 
hal besar. Pemberitahuan ini memberikan 
kenikmatan kepada calon penghuni surga, 
sekaligus menjadi siksa bagi calon penghuni 
neraka karena masing-masing melihat 
apa yang telah dipersiapkan untuknya dan 


1214 



menantikan hari yang telah dijanjikan. Imam 
An-Nawawi menjelaskan, perlu diketahui, 
mazhab ahlussunnah menegaskan adanya 
siksa kubur. Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an 
dan Sunnah yang menunjukkan adanya siksa 
kubur. Allah m berfirman, " Kepada mereka 
ditampakkan neraka pada pagi dan petang. 
Dan pada hari terjadinya kiamat, (dikatakan 
kepada malaikat), ‘Masukkanlah Fir’aun dan 
kaumnya ke dalam azab yang sangat keras'” 
(Ghafir: 46). Banyak hadits-hadits shahih dari 
Nabi yang diriwayatkan sejumlah sahabat 
terkait siksa kubur di sejumlah kesempatan. 
Tidak mustahil menurut akal jika Allah 
mengembalikan kehidupan pada salah satu 
bagian tubuh dan menyiksanya. Karena siksa 
kubur tidak mustahil menurut akal, di samping 
dalil-dalil syar’i menunjukkan keberadaannya, 
maka harus diterima dan diyakini. 


HAD1TS KE- 1823 

: jvS 3iii c&j J} ^4^ - wr 

i j... wtJl JJj tjJuj aJu p 

'Ajj-S ££ 4*“^ 

Abu Ayyub m berkata, "Suatu ketika, Nabi 
M keluar ketika matahari hampir tenggelam. 
Beliau lalu mendengar suara 2 , maka beliau 
bersabda, 'Orang Yahudi sedang disiksa 
dalam kuburnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (88)) 

Penjelasan 

fry : Nabi pergi keluar 

dari Madinah. 


2 Suara malaikat azab, suara proses azab, atau suara orang- 
orang yang diazab. 


(jlilJl iij : matahari terbenam. 

: Beliau mendengar suara, mungkin 
suara malaikat azab, suara azab, atau suara 
orang-orang yang terkena azab, 
bpis £ : ini khabar dari mubtada', 

maksudnya .j£, atau mubtada' yang 
khabarnya dibuang. Al-Jauhari menjelaskan, 
Yahud adalah sebuah kabilah. Aslinya 
, ya' idhafah-nya dibuang, sama seperti kata 
dan selanjutnya diberi lam ta’rif, lalu 
dijamakkan mengikuti qiyas kata^Ui, dan (£«£, 
selanjutnya bentuk jamaknya diberi lam ta’rif. 
Tanpa itu, alif dan lam tidak boleh masuk, 
karena kata ini makrifat dan muannats. Kata 
ini selanjutnya diberlakukan seperti ketentuan 
nama kabilah, yaitu tidak diberi tanwin karena 
nama sesuatu dan ta'nits. 


HADITS KE- 1824 

5' “Uc. 4JJ| tiUU {g ^1 li-ja»- -\Afl 

£ • Ajlj «AjUvI»! AJL& JJjj 'M 

U ajIjlaJLs «'j' ^5 

JJJl (J yj ouS' 

4A)' -V^P Ail «A ( j u il :J|jjLhd L«l9 

id «j\a11 3-Uaa :a) JUli aI^JJ 

UaIJaJ iM-i Jyf \ jm U aj 4JJ| elJjul 

0^1 vb* AY fr ^ ^UJI A^i-i) 

Anas bin Malik 9 » meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya 
seorang hamba bila telah diletakkan di 
kuburnya dan teman-temannya telah 
meninggalkannya, ia mendengar derap 
sandal mereka. Dua malaikat mendatanginya, 
keduanya mendudukkannya lalu bertanya 


1215 



kepadanya, 'Apa yang dulu engkau katakan 
tentang orang ini (yakni Muhammad jg)7' 
Adapun orang mukmin maka ia akan 
menjawab, 'Aku bersaksi bahwa ia adalah 
hamba dan utusan Allah/ Lalu dikatakan 
kepadanya, 'Lihatlah tempatmu di neraka, 
Allah telah menggantikannya dengan tempat 
di surga/ Lalu ia dapat melihat keduanya." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (88)) 

Penjelasan 

|L«)Uu : Suara derapan sandal di tanah kala 
mereka pulang. 

As i : Salah satunya Munkar, yang satunya 
lagi Nakir. Nakir adalah fa’il bermakna maful. 
Munkar adalah mafal dari kata Ankara. 
Kedua kata ini adalah kebalikan kata ma’ruf. 
Keduanya disebut seperti itu karena mayit 
tidak mengenali keduanya dan tidak pernah 
melihat wujud seperti wujud kedua malaikat 
ini. 

^jll lli £ cii' u : Adanya si malaikat 
menanyakan dengan kata-kata seperti ini 
tanpa menyebut apapun yang mengagungkan 
nama Nabi semata sebagai ujian bagi yang 

ditanya, karena jika malaikat yang bertanya 
mengagungkan nama Nabi jgg, tentu yang 
ditanya tahu. Setelah itu Allah meneguhkan 
iman orang-orang yang beriman. 

UI» UftV£» : Ia semakin bahagia di atas 
bahagia dan mengetahui nikmat Allah yang 
limpahkan kepadanya karena ia diselamatkan 
dari neraka dan dimasukkan surga. 


HADITS KE- 1825 

ijZ tAJLfr 4 Ul oj\t j» -\Af o 

U*SI ISI : jli «j 'JSij 4jjl jU» *gp\ 

IjujI 513 «4111 ^1 2JI S/ 0' 'p «Ql ^ 


£ jjJl AUl c%Jj) iJjs «iUji <4JJl 

(coiiii jiaiu 

(juUI i-Alc AV rr : j cSjUJI 

Bara' bin Azib as» meriwayatkan dari Nabi ^ 
yang bersabda, "Apabila (jenazah) seorang 
muslim telah didudukkan dalam kuburnya 
maka ia akan didatangi dua malaikat, 
kemudian ia bersaksi bahwa tidak ada ilah 
yang berhak diibadahi kecuali Allah dan 
Muhammad utusan Allah. Itulah perkataan 
seorang muslim sebagaimana firman Allah 
(yang artinya), 'Allah meneguhkan (iman) 
orang-orang yang beriman dengan ucapan 
yang teguh itu.'" (Ibrahim: 27). 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah i" (23), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (88)) 

Penjelasan- - 

: Kondisi saat ia didatangi. Yang mendatangi 
adalah malaikat Munkar dan Nakir. "Allah 
meneguhkan (iman) orang-orang yang 
beriman dengan ucapanyangteguh." (Ibr&htm: 
27). Yang terbukti dengan hujah bagi mereka, 
yaitu kalimat tauhid, kalimat ini tertanam kuat 
di dalam hati, diyakini hakikatnya, dan hati 
merasa tentram padanya. 


HADITS KE-1826 

ifol 4&I 5' -'An 

%-j ckr^. 3 oA }y ‘pAj 

(y* IjS^as 

flSl $ JP j$> ty o*3 'r** 'r^f’ l oA 

«iJ\i)l jkj^ll tjJu j $ Uli JUJ 

Aa«jI^ ^iwft 1 j 1 1 G> JuitA I 


1216 



jOjCJ U gJllj 

jLjSU—U ji*3 ^J| 4l£ Jp r 1 * J*- 

i? 6^3 ^ oSu jj 6^3 G i^ijl gdfj 

oi U\1 4jjl jL£*i»l ^4=ul jl£=>J*Lil jSli 
jl&J U J 43 tU>- Ujj UjLfrJ U UJl>j 
La 4JJ1 J[^J \j \Ja£* (JLa 3 :Jli UL^ ^aj 'j 

4i\ jj-ij J\id 0} j' Si iti?*' 

L» »<A*J iJmA) ^jJlj ^J»fr 4jjl 

JjJ! L*J j&2=sl 

( J**- (ji Jsi <_Aj A itgjUll i_jbS" 'U : j cSjUJI *^>-t) 

Abu Thalhah meriwayatkan bahwa Nabi jgg 
pada Perang Badar memerintahkan untuk 
melemparkan dua puluh empat mayat 
pembesar Quraisy ke dalam lubang (sumur 
yang terbuat dari bebatuan) di antara 
lubang-lubang yang ada di Badar yang 
sangat buruk dan menjijikkan. Jika beliau 
mendapatkan kemenangan melawan suatu 
kaum maka beliau berdiam di tempat 
persinggahan selama tiga hari. 

Ketika Perang Badar memasuki hari ketiga, 
beliau memerintahkan untuk mempersiapkan 
hewan tunggangan beliau dan mengikatkan 
pelananya lalu beliau berjalan diiringi oleh 
para shahabat. Para shahabat berkata, Tidak 
pernah diperlihatkan kepada kami beliau 
berangkat melainkan karena ada keperluan/ 
Hingga ketika sampai di tepi sumur itu beliau 
memanggil mereka (orang kafir Quraisy yang 
dibantai) dengan nama-nama mereka dan 
nama-nama bapak mereka, 'Wahai fulan bin 
fulan, wahai fulan bin fulan. Apakah kalian 
senang jika dulu menaati Allah dan Rasul- 
Nya? Sungguh kami telah mendapatkan 
apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami 
dengan benar. Apakah kalian juga telah 


mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb 
kalian dengan benar/" 

Abu Thalhah mengisahkan, "Maka Umar 
berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa Anda 
berbicara dengan jasad-jasad yang sudah 
tidak ada ruhnya?' Maka Rasulullah 
menjelaskan, 'Demi Zat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, kalian tidaklah lebih dapat 
mendengar apa yang aku katakan dibanding 
mereka/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Terbunuhnya Abu Jahl (8)) 

- Penjelasan- 

u&» & : Dari para pemimpin dan 

pemberani Quraisy. Jamak shandid mengikuti 
pola kata qindil, artinya pemimpin pemberani. 
\yiij : Mereka dilemparkan. 

: Jamak artinya sumur yang sudah 
ditutup dan dipendam dengan batu agar kuat 
dan tidak runtuh. 

'J& IS) : Mengalahkan. 

: Setiap tempat luas yang tidak ada 
bangunannya. 

<sj> U : Kami tidak mengira. 

gpltii : Tepi sumur. £fjli adalah sumur sebelum 

ditutup. 

Uij tft&j U : Pahala yang dijanjikan Rabb kami 
kepada kami. 

‘fL&j IZj : Siksa yang diancamkan Rabb kalian. 

: Para korban yang dimasukkan ke dalam 
sumur. 


KETETAPAN ADANYA HISAB 

HAD1TS KE-1827 

aII* Al SgiJl gjj “WV 

5 Sfl 43 j3U Lm 0 m*3 *)l Colf • 


1217 



4ill 43jX> 4*3 

CmXa 3 :4Jtile cJli U A fr Lw«j> :<J\j 
IjUu»> unl^ c3^u*a) (jUJ <0Jl JjjL> 
ly* ^SaJj « j 2>£*JI :C«Jl3 (£5-0 

cU^j oLlAl jiJy 

li*i ^4— ,y» <->L ro :pJjJI vjbS” r rj tSjlwJl 

Aisyah, istri Nabi $g tidaklah mendengar 
sesuatu yang tidak dia mengerti kecuali 
menanyakannya kepada beliau supaya ia 
mengerti. Nabi ^ pernah bersabda, "Siapa 
yang dihisab berarti dia disiksa." Aisyah 
berkata, "Maka aku bertanya kepada Nabi, 
'Bukankah Allah berfirman, 'Kelak akan 
dihisab dengan hisab yang ringan.'" Maka 
Nabi menjawab, "Itu hanya dihidangkan, 
diperlihatkan, tetapi siapa saja yang diteliti 
hisabnya pasti disiksa binasa." 5 
(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Barang 
siapa yang mendengar sesuatu dan ia belum 
memahaminya, maka hendaknya ia kembali 
mendengarkan hingga ia mengerti (35)) 

Penjelasan 

" Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan 
yang mudah." (Al-Insyiqaq: 8) Yaitu 

pemeriksaan mudah, tidak didebat saat itu. 
v»U-l yaitu siapa didebat Allah. Hisab 

maksudnya siapa yang diperhitungkan secara 
jeli. Maknanya; kelalaian adalah kondisi 
para hamba secara umum. Maka siapa yang 
diperiksa secara jeli dan tidak diampuni, 
ia binasa dan masuk neraka. Namun Allah 
memaafkan dan mengampuni untuk dosa 
selain syirik bagi siapa yang Ia kehendaki. 


HADITS KE- 1828 

(J\j (4JL£> ^Lll —\A?A 

#11 jjSl 131 Allfr #)l #)l 

Jp £*» ju tjLfci oUl 

(CljkC£jJb<d)t 1 5J ijU 

Ibnu Umar m berkata, Rasulullah 
bersabda, "Bila Allah menurunkan siksa 
kepada suatu kaum maka semua penghuni 
tempat itu terkena siksa itu, tetapi kemudian 
jika dibangkitkan kelak maka menurut amal 
perbuatannya." 3 4 

(HR. Bukhari, Kitab: “Fitnah" (92), Bab: Apabila 
Allah menimpakan azab kepada suatu kaum 
(19)) 

Penjelasan 

Cllt fjL iiit Jji( iSj : Yaitu hukuman bagi mereka 
atas amalan-amalan tidak baik. 

oS - ji vtit : Siksa menimpa mereka 
semua, termasuk orang-orang yang tidak 
berperilaku seperti mereka. (jJ) termasuk 
salah satu kata umum. Maknanya; siksaan 
menimpa mereka semua, bahkan orang- 
orang saleh di antara mereka. 

j£ Ij4$ jli : Yaitu sesuai amalan-amalan 
mereka. Amal baik dibalas baik, amal buruk 
dibalas buruk pula. Siksaan ini adalah 
pembersihan bagi orang saleh, dan azab bagi 
orang fasik. 


3 Barang siapa disidik dalam hisabnya dan tidak dimaafkan 

maka ia alun diazab. Tapi perlu dicatat bahwa Allah ss 
mengampuni apa saja selain syirik. 


1218 



BAB 53 

FITNAH DAN TANDA-TANDA KIAMAT 


TIBANYA BERBAGAI FITNAH DAN 
TERBUKANYA BENTENG YA’jUJ MA’JUJ 

HADITS KE- 1829 

4Ul (cfej 

J»o fJuj a Jls 4JJl 

J ji ^ ^ Jjj iiii V 4 ^ ^ 

£*■'! p»j Cr! fjs>' g* V^i' 
cJ\3 Ifcij jJQ 5** 

4JJ1 Jj-j U :oJJLs AJjI 

<*4ii \l\ :jvs jjiiit £g 

<-a> «jlj V <_&$* A 1 :<^ (SjtitJI *»y»^) 

Zainab binti Jahsy n& meriwayatkan bahwa 
Nabi $g datang kepadanya dengan gemetar 
sambil berkata, "Lfi 116 ha illallah, celakalah 
bangsa Arab karena keburukan yang telah 
dekat. Hari ini telah dibuka benteng Ya'juj 
dan Ma'juj seperti ini." Beliau memberi 
isyarat dengan mendekatkan telunjuknya 
dengan jari sebelahnya. Aku bertanya, 
"Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa 
sedangkan di tengah-tengah kita banyak 
orang-orang yang saleh?" Beliau menjawab, 
"Ya, benar jika keburukan telah merajalela." 


(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabi' (60), Bab: 
Kisah Ya'juj dan Ma'juj (7)) 

Penjelasan - 

: Takut. 

J jy : Ucapan ini secara khusus 
ditujukan kepada orang-orang Arab, karena 
saat itu mereka adalah mayoritas orang- 
orang muslim. Maksud keburukan adalah 
pembunuhan Utsman yang terjadi setelah 
itu. Setelah itu berbagai fitnah datang silih 
berganti, hingga bangsa Arab bagi bangsa- 
bangsa lain laksana piring makanan di tengah 
orang-orang lapar. Mungkin yang dimaksud 
keburukan di sini adalah yang diisyaratkan 
dalam hadits Ummu Salamah, “Apa fitnah 
yang diturunkan tadi malam, apa simpanan- 
simpanan (bumi) yang telah dibuka?” Nabi 
$5 mengisyaratkan berbagai penaklukan 
yang diraih setelah itu, hingga harta benda 
berlimpah di tangan mereka, hingga terjadi 
persaingan yang memicu berbagai fitnah. 
Demikianhalnyapersainganmemperebutkan 
kekuasaan, karena mayoritas persoalan yang 
mereka ingkari adalah pengangkatan kerabat 
dari Bani Umaiyah dan lainnya sebagai 
pejabat dan penguasa oleh Utsman hingga 
memicu pembunuhan terhadapnya. Dan 
pembunuhan ini memicu peperangan di 
antara sesama kaum muslimin yang ternama 
dan terus berlangsung. 


1219 



Maksud radm adalah 
tembok penghalang yang dibangun Dzul 
Qamain. 

jU-j : Melingkarkan ibu jari 
dengan jari sebelahnya. 

: Sepertinya kata-kata ini 
diambil dari firman Allah tss , "Tetapi Allah 
tidak akan menghukum mereka, selama 
engkau (Muhammad) berada di antara 
mereka (Al-Anf31: 33). 
ld.\ fyfsl : Ulama menafsirkan keburukan 

di sini sebagai perzinaan atau anak-anak 
zina, kefasikan dan kekejian. Inilah makna 
yang lebih tepat, karena berhadapan 
dengan kebaikan. An-Nawawi menjelaskan, 
makna hadits; ketika keburukan menyebar, 
kebinasaan merata tidak terelakkan, meski di 
sana ada orang-orang saleh. 


HADITS KE-1830 

f &\ & 'j SjJS* -NAr* 

4JJ1 : j\i tj ILuj aJl & 4JJ| 

Jj&j 1 ja Ji* 

t-oi V :*LisSll n* tSjUJl 

Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa Nabi 
$8 bersabda, "Allah telah membuka tirai 
dinding Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini." Beliau 
bersabda demikian sambil melengkungkan 
jari telunjuk dengan ibu jari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab?‘ (60), Bab: 
Kisah Ya'juj dan Ma'juj (7)) 


TENTARA YANG AKAN MENYERANG 
KA'BAH DIMUSNAHKAN 

HADITS KE-1831 

J15 :cJ\5 Aji& 4jji (f j -un 

ijJL-j 4jbl 4JJ| 

££ 

<— «fJJi t cJu :cJ\S 

ffe cr* 3 iy pi 5 !*- 1 ' rt*8 fcfti 

Jp p : JIS 

(i3l_r.SH J /iUv^ t' rt :j UL>UJI ^t) 

Aisyah berkata, Rasulullah ^ bersabda, 
"Akan ada sepasukan tentara yang akan 
menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai 
di lapangan terbuka, mereka dimusnahkan 
semuanya mulai dari yang pertama hingga 
yang terakhir." Aisyah bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana mereka dimusnahkan 
semuanya mulai dari yang pertama hingga 
yang terakhir padahal di sana ada pasar 
dan orang-orang yang bukan dari golongan 
mereka?" Beliau menjawab, "Mereka akan 
dimusnahkan semua mulai dari yang pertama 
hingga yang terakhir kemudian mereka 
akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai 
dengan niat mereka masing-masing." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jual Bell ' (34), Bab: 
Tentang Pasar (49)) 

Penjelasan- 

J4*- j 54 : Untuk meruntuhkan Ka’bah. 
& »'j4" • Baida' adalah nama tempat 
familiar di antara Makkah dan Madinah. 

jL (Sj : Maksudnya orang-orang di pasar, 
atau rakyat biasa. 

o*3 : Maksudnya bukan orang-orang 
ikut berperang, seperti para pedagang. 


1220 



f#ci jp p : Selanjutnya masing-masing 
diperhitungkan berdasarkan niatnya. Imam 
An-Nawawi menuturkan, intisari yang bisa 
disimpulkan dari hadits ini adalah menjauhi 
orang-orang zalim, mewaspadai jangan 
sampai berteman dengan mereka, berteman 
dengan orang-orang lalim dan orang-orang 
tidak benar lainnya agar tidak tertimpa 
hukuman yang menimpa mereka. 


TURUNNYA FITNAH SEPERTI 
TURUNNYA HUJAN 

HADITS KE-1832 

OJdil :J13 lile. #)1 yjfj &CA -urt 

j»U?I ^ j&y il 4AJ1 £^\ 

jlill 

(oJl> j»U>T A jSLhi t-ikS' f A : j UyUJI 

Usamah m berkata, "Nabi $j naik ke atas 
salah satu dari benteng-benteng Madinah 
lalu berkata, 'Apakah kalian melihat 

sebagaimana yang aku lihat? Sungguh aku 
melihat tempat-tempat terjadinya fitnah 
di sela-sela rumah kalian seperti tempat 
jatuhnya tetesan (air hujan)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah' 
(29), Bab: Benteng Madinah (8)) 

Penjelasan 

: Melihat dari tempat tinggi. 

«Ljjl adalah istana dan benteng, 

g! : Tempat-tempat reruntuhan. 

JSU- : sisi-sisi rumah kalian. 

: Disamakan seperti tempat- 
tempat jatuhnya tetes hujan karena banyak 
dan merata, maksudnya banyak dan merata 


untuk semua orang, tidak hanya untuk 
sekelompok tertentu saja. Ini mengisyaratkan 
peperangan-peperangan yang terjadi di 
antara mereka, seperti perang Jamal, Shiffin, 
Hurrah, pembunuhan Utsman, pembunuhan 
Husain, dan peristiwa-peristiwa lain. Ini 
merupakan mukjizat nyata Nabi ^ 


HADITS KE- 1833 

: jlS tilc. o&j tjljA y,\ -wrr 
4jjl 4jjl j 13 

iyS jfc*' ^4*5 f3U3l3 tjJUJl 1^3 

^Aj <J;UI 

Aj bUw jl bjtL* £y»j (43 j-uS^ui Igi 

«j 5j-JI <— >L f o T\ :j 

W 

Abu Hurairah se berkata, Rasulullah 
bersabda, "Akan terjadi fitnah yang ketika itu 
orang yang duduk lebih baik daripada orang 
yang berdiri 1 , dan orang yang berdiri lebih 
baik daripada orang yang berjalan, dan orang 
yang berjalan lebih baik daripada orang 
yang berlari. Barang siapa yang ingin melihat 
fitnah itu maka fitnah itu akan mengintainya 
dan barang siapa yang menemukan tempat 
pertahanan atau tempat perlindungan, 
hendaklah ia berlindung kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

— Penjelasan - 

Cri o&l. : Jamak fcsi , maksudnya perselisihan 
yang terjadi di antara kaum muslimin karena 

1 Imam Nawawi menjelaskan, kalimat ini adalah penjelasan 

akan besarnya bahaya perkara fitnah tersebut. Ini juga 
sebagai anjuran untuk menghindar dari fitnah tersebut, 
serta larangan melakukan suatu hal yang menyebabkan 
timbulnya fitnah itu. 


1221 



perpecahan mereka terhadap imam dimana 
pihak yang benar tidak diketahui. Berbeda 
dengan zaman Ali dan Mu'awiyah. 

VJlj pjUJI jp- 1*1» IcAlM 

: Imam An-Nawawi menjelaskan, 
maknanya adalah penjelasan betapa besar 
bahaya fitnah-fitnah ini, dorongan untuk 
menjauhi dan melarikan diri dari semua 
itu, atau memicu sedikit pun di antaranya, 
karena pemicu, keburukan, dan fitnahnya 
disesuaikan dengan keterkaitan dengan semua 
ini. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam 
Al-Fath, Ibnu At-Tin menuturkan dari Ad- 
Dawudi, maksudnya orang yang terlibat fitnah 
dalam berbagai kondisi. Maksudnya sebagian 
di antara mereka lebih parah dari yang lain. 
Yang paling tinggi tingkatannya adalah orang 
yang berupaya karena memicu terjadinya 
fitnah, setelah itu orang yang melakukan 
sebab-sebabnya, inilah yang dimaksud orang 
yang berjalan. Berikutnya orang yang terlibat 
langsung di dalam fitnah, dan inilah yang 
dimaksud orang yang berdiri. Berikutnya 
orang yang ikut melihat namun tidak ikut 
berperang, inilah yang dimaksud orang duduk. 
Berikutnya orang yang menjauhi fitnah, tidak 
ikut terlibat dan tidak ikut melihat, inilah 
yang dimaksud orang tidur terlentang namun 
masih melek. Setelah itu orang yang tidak 
terlibat dalam fitnah namun meridai, inilah 
yang dimaksud orang tidur. Maksud lebih baik 
di sini adalah yang lebih ringan keburukannya 
jika dibandingkan dengan orang yang berada 
di atasnya sesuai rincian tersebut. 

$ Jjii jSjj : Berasal dari kata t ^llJ 
artinya mengawasi dan terlibat dalam sesuatu. 
Pendapat lain mengartikan; hampir binasa, 
seperti kata artinya orang sakit 

hampir mati. 

ii : membalik dan membantingnya. Ada 
yang menyatakan, kata ini berasal dari kata 
s JLlt artinya aku berada di atas sesuatu. 

Maksudnya, siapa berdiri menghadang 


fitnah, fitnah berdiri menghadapinya atau 
membantingnya. 

UJlS : Siapayangmenemukan pelindung 

atau tempat bernaung dan mengucilkan diri 
di sana. 

\i\iij \ : Artinya sama seperti tfhli 
lidi : Hendaklah ia mengucilkan diri di 
tempat itu agar terhindar dari keburukan 
fitnah. Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits 
ini menjadi salah satu dalil bagi kalangan yang 
berpendapat tidak boleh berperang di tengah 
fitnah secara mutlak. Apabila orang-orang 
masuk ke rumah seseorang dan mencari orang 
tersebut untuk mereka bunuh, ia tidak boleh 
membela diri, karena orang yang mencarinya 
menakwilkan. Ini pendapat Abu Bakrah m. 
dan lainnya. Ibnu Umar, Umrah bin Hushain, 
dan lainnya berpendapat; tidak boleh ikut 
terlibat dalam fitnah jika dimaksudkan untuk 
membela diri. Kedua pendapat ini sepakat 
tidak ikut terlibat dalam seluruh fitnah di 
antara sesama kaum muslimin. Sebagian 
besar sahabat, tabi’in dan ulama Islam 
berpendapat, wajib membela yang benar 
dalam fitnah dan ikut bersamanya memerangi 
para pembangkang, seperti disebutkan 
dalam firman Allah «ss, " Dan kalau ada 
dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara 
keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah 
yang melanggar perjanjian itu kamu perangi 
sampai surut kembali pada perintah Allah." 
(Al-HujurSt: 9) Inilah pendapat yang benar. 
Untuk itu, hadits ini berlaku bagi orang yang 
tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, 
atau berlaku untuk dua kelompok zalim yang 
keduanya tidak menakwilkan. Jika pendapat 
kalangan pertama benar, tentu kerusakan 
merajalela, dan tentu orang-orang lalim dan 
tidak benar berlaku semena-mena. 


1222 



HADITS KE- 1834 

Ql doJ> -NATl 

‘J>jJI lii :Jli «iift 4jjl <>f?j 

lii J4ul :cii Jjj ^i\ :jllj <5j£=J jj| 

Al J-S Al <JJ— *■ " - «; ■ » > J^S £pl : JI5 J45' 

c ll fel ii jUiiill Jisll lil : J yZ j Aij AlS 

I ji 4&I U :oJLa3 j lili ^ JjSilllj JjUlll 

jp \A3> 5 ^ i?l : JV5 JiJsidl jc Ul J5U31 
jii 

>•' i>* ^ : 0W^' f gijUOl ijfji- i) 

(U»U-1 

Abu Bakrah a» meriwayatkan dari Al-Ahnaf 
bin Qais, ia berkata, "Ketika aku keluar untuk 
menolong orang itu (yakni Ali bin Abi Thalib), 
tiba-tiba aku bertemu dengan Abu Bakrah. la 
lalu bertanya kepadaku, 'Kamu hendak ke 
mana?' Aku jawab, 'Menolong orang ini (Ali 
m)‘ 

Dia berkata, 'Kembalilah, karena aku pernah 
mendengar Rasulullah ^ bersabda, 'Jika dua 
orang muslim saling bertemu (untuk berkelahi) 
dengan menghunus pedang masing-masing 
maka yang terbunuh dan membunuh masuk 
neraka/ 

Aku pun bertanya, Wahai Rasulullah, ini bagi 
yang membunuh, tapi bagaimana dengan 
yang terbunuh?* Beliau menjawab, 'Dia juga 
sebelumnya sangat ingin untuk membunuh 
temannya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Iman" (61), Bab: 
Kemaksiatan adalah bagian dari perkara 
jahiliyah (22)) 

Penjelasan 

jijJI : Maksudnya Ali bin Abi Thalib. 


oUil/ll Jsit iS) : Apabila dua orang 
muslim berhadapan dengan membawa 
pedang, lalu keduanya saling menyerang. 

jjUiti : Yang membunuh dan yang 
dibunuhmasukneraka,inidiartikanbagiorang 
yang tidak menakwilkan, dan peperangan 
yang mereka lakukan semata karena 
fanatisme dan lainnya. Keduanya masuk 
neraka karena memang patut untuk masuk 
neraka. Allah mungkin membalas seperti itu, 
dan mungkin juga memaafkannya. Demikian 
pendapat para pengikut kebenaran. Imam 
An-Nawawi menjelaskan, perlu diketahui, 
bentrok berdarah yang terjadi di antara para 
sahabat, tidak termasuk di dalam ancaman 
ini. mazhab ahlussunnah dan para pengikut 
kebenaran adalah berbaik sangka kepada 
mereka, menahan diri untuk membicarakan 
pertikaian di antara mereka, menakwilkan 
peperangan mereka, mereka berijtihad dan 
menakwilkan, bukan bermaksud untuk 
kemaksiatan ataupun karena dunia semata. 
Bahkan masing-masing kelompok yakin 
berada di pihak yang benar, yang menentang 
berarti melanggar, sehingga wajib diperangi 
agar kembali kepada perintah Allah. Sebagian 
di antara mereka benar dan sebagian lainnya 
keliru namun bisa diterima alasannya karena 
ia berijtihad. Ketika orang berijtihad keliru, 
ia tidak berdosa. Ali bin Abi Thalib m. benar 
dalam peperangan-peperangan tersebut. 
Inilah mazhab ahlussunnah. 

JjJ jp ligi & iSj : Konteksnya, siapa 
yang bertekad melakukan kemaksiatan di 
hati, dan meneguhkan jiwa di atas tekad itu, 
ia berdosa dalam keyakinan dan tekadnya. 


HADITS KE- 1835 

tilZ 4A)I <j£?J -Mro 

ifrUJl 'di JIS 4jjl £gi)l 


1223 



< A.a.jJi.fr SJJJiZ d&i 

f i>!3 

j <_j\j t# :i_JLll ljViS" 1\ 

<f*-* 

Abu Hurairah as berkata, Rasulullah 
bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sehingga ada dua kelompok yang saling 
berperang, yang keduanya mengaku satu 
agama (Islam)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

d&i : Bentuk mutsanna dari kata bi artinya 
kelompok. 

UiljtS : Karena masing-masing dari 
keduanya menyebut dirinya muslim atau 
mengaku sebagai pihak yang benar. Ali bin 
Abi Thalib adalah imam dan yang terbaik 
saat itu berdasarkan kesepakatan. Ahlul halli 
wal 'aqdi membaiatnya setelah Utsman. 
Siapapun yang menentang Ali, dia keliru 
namun alasannya bisa diterima karena 
berijtihad. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ini termasuk mukjizat Nabi dan peristiwa 
ini terjadi pada masa pertama Islam. 


KHOTBAH NABI TENTANG APA YANG 
AKAN TERJADI HINGGA HARI KIAMAT 

HADITS KE-1836 

ilJ : JIS Alt 4&1 £$£ doJ^- -\A ri 

U fLj &\ & *gl\ 

&*. \ 

(Jj'i oiS* (>* 


U& 131 jipl cJ yu U <-3 j j 

IjjS «d)l (ilSj i_jIj t IjJloJI At :<j tSjUJI Aa-ji-l) 
('jj-^ 

Hudzaifah es berkata, "Nabi berkhotbah 
dan menerangkan semua yang akan terjadi 
hingga hari kiamat. Hal ini diketahui (diingat) 
oleh yang mengetahui dan tidak diketahui oleh 
yang bodoh. Sungguh adakalanya aku melihat 
sesuatu yang telah aku lupakan, kemudian 
setelah terjadi lalu aku ingat sebagaimana 
jika seseorang sudah kenal lalu lupa kemudian 
jika bertemu maka ingat kembali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Oadar" (82), Bab: 
Ketetapan Allah telah ditetapkan (4)) 

Penjelasan 

Jyfc ILl jj *£iJl tsyi oj : Perkiraannya; ia 
pernah melihat sesuatu yang ia lupa, dan jika 
ia melihat sesuatu itu, ia ingat. 

JTjS ilc- CM iSj JyuU : Perkiraannya; ia 

lupa sesuatu hingga lupa bentuknya, namun 
ketika ia melihat sesuatu itu, ia ingat. 


FITNAH ITU BERGELOMBANG 
SEPERTI GELOMBANG LAUT 

HADITS KE- 1837 

Jli JdP & : <J\3 jj>- iLu> -NATV 

SySj Jj3 JaiiA :jla3 tilfr 4jlll (jgj 

\S dji :cJi Sjsj^\ Jcjlij aIIc- ail 

&S3 :cJl3 (IfeJlP ji) aILc- «illl : jvl iill 

\j£*3s j a!& 1 J?^l 


1224 



i.Xfc (j*oJ :j\5 

^pcJl ^ £ji3 jjl ££i)l ^aJj JUjI 

5} jif l 4 ‘J*^ I 4 I* dUlc- jlp : jvl 

: JlS Uiii Ulo Iflljj <iU*J 

O^i :di tff Jlij S l'il : j\l j^=4 

3|a 1IL| jiil 5ji 5' ^ f*j :j\3 £>ty\ 

ujli- JLlS 5' -kJ&Vu 0*4^ *^4ri% 

0 1^)1 :(J\Jl 9 (Id^yWWO U ^o\3 

(ijUS - !^UI i ^ :j <£,UJI **>!) 

Hudzaifah berkata, "Kami pernah bermajelis 
bersama Umar, lalu ia berkata, 'Siapa 
di antara kalian yang masih ingat sabda 
Rasulullah sg| tentang masalah fitnah?' Aku 
lalu menjawab, 'Aku masih ingat seperti yang 
beliau sabdakan.' Umar bertanya, 'Kamu 
dengar dari beliau atau kamu mendengar 
perkataan itu dari orang lain?' Aku menjawab, 
'Yaitu fitnah seseorang dalam keluarganya, 
harta, anak, dan tetangganya. Dan fitnah itu 
akan terhapus oleh amalan shalat, puasa, 
sedekah, amar makruf, dan nahi munkar/ 
Umar berkata, 'Bukan itu yang aku maksud, 
tapi fitnah yang dahsyat seperti dahsyatnya 
air laut/ Hudzaifah berkata, 'Wahai Amirul 
Mukminin, sesungguhnya fitnah itu tidak akan 
membahayakan engkau. Antara engkau 
dengannya terhalang oleh pintu yang 
tertutup/ Umar bertanya, 'Pintu yang rusak 
atau terbuka?' Hudzaifah menjawab, 'Rusak/ 
Umar pun berkata, 'Kalau begitu tidak akan 
bisa ditutup selamanya.'" 

Kami (perawi) bertanya, "Apakah Umar 
mengerti pintu yang dimaksud?" Hudzaifah 
menjawab, "Ya. Sebagaimana ia mengerti 
bahwa setelah pagi adalah malam hari. Aku 
telah menceritakan kepadanya suatu hadits 
yang tidak ada kerancuannya." Namun, kami 


takut untuk bertanya kepada Hudzaifah, 
lalu aku minta Masruq untuk bertanya, la 
pun menanyakannya kepada Hudzaifah. 
Hudzaifah lalu menjawab, "Pintu itu adalah 
Umar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat ' 
(9), Bab: Shalat adalah kafarat (4)) 

Penjelasan 

£s£]| & : Makna asli fitnah adalah ujian, 
jlc. : maksudnya terhadap Nabi sgjj. 

U& : Terhadap kata-kata. 

: Mengikuti pola kata fa'il, dari kata 
sijil artinya berani. Umar mengucapkan 
kata-kata ini dengan nada mengingkari, 
sementara keraguan yang ada dalam riwayat 
ini bersumber dari Hudzaifah, atau dari 
perawi lain. 

jlif «4 : Mengucapkan atau melakukan 
sesuatu yang tidak halal demi keluarga. 

JUj : Misalkan mengambil harta dari selain 
jalur yang benar dan menggunakannya di 
luar jalurnya. 

ihi : Dengan mencintai anak secara 
berlebihan, sibuk dengan anak hingga 
mengabaikan banyak sekali kebaikan, atau 
sibuk bekerja demi anak tanpa menghindari 
hal-hal yang diharamkan. 

: Dengan mengharapkan seperti kondisi 
tetangga jika tetangganya kaya, disertai 
keinginan agar kenikmatan tetangganya 
hilang. 

£%: Memerintahkan kebaikan. 

: Melarang kemungkaran. 

\S : Bergerak-gerak laksana gerakan 
gelombang lautan. 

l21ii ISIS li&j ol : Maksudnya tidak muncul 
suatu fitnah pun di masa hidupmu. 

Iju! S lot : Karena penutupan pintu semata 
dalam kebenaran, sementara pendobrakan 


: <J\S jCjo 


1225 



pintu adalah pengrusakan yang tidak bisa 
dibenahi. Karenanya, pintu ini berlubang dan 
berbagai macam fitnah masuk disebabkan 
pembunuhan Utsman, dan pintu ini tidak 
bisa lagi ditutup hingga hari kiamat. 

&l)i jiil 53 S 0 ' : Maksudnya malam ini lebih 
dekat dari esok hari. Ada yang menyatakan, 
Umar mengetahui hal itu, karena suatu ketika 
ia berada di atas gunung Hira bersama Nabi 
jg, Umran dan Utsman, lalu gunung Hira 
terguncang, Nabi^kemudianmengucapkan, 
“Yang ada di atasmu hanyalah seorang nabi, 
orang yang jujur, dan dua syahid yang keliru." 
iJlcSl : Jamak kjiet, pola kata afulah dari 
kata ghalath artinya keliru, sama seperti pola 
kata uhdutsah dan u’jubah. 


HAD1TS KE- 1838 

j\J : j\S «ilfr 4jjl (p? j -'AV* A 

^1 olyill liLijJ 4&I ^ 6 J* 4 J 



(jUH ljU 1 1 <— >tS" V : j 

Abu Hurairah m berkata, Rasulullah gjj 
bersabda, "Tidak lama lagi Eufrat tersingkap 
perbendaharaan-perbendaharaan emasnya. 
Maka barang siapa mendatanginya, jangan 
ia mengambilnya sedikit pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: 
Keluarnya api (24)) 

Penjelasan 

: Hampir. : tersingkap karena airnya 
hilang. 

VSli iij SU iyS : Larangan mengambil 
simpanan emas ini hanya jika memicu fitnah 
dan peperangan. 


TIDAK AKAN TERJADI HARI KIAMAT 
SEBELUM API KELUAR DARI HIJAZ 

HADITS KE- 1839 

jj-lj 5l «UC- <UJl (j^fj oJjJa y,\ -un 
iC-LwJl *,! :Jli |oJui^ 4J)I 4JJl 

(jUt tt ^>1) 

Abu Hurairah s® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ bersabda, "Hari kiamat tidak 
akan tiba hingga api keluar dari tanah Hijaz 
yang bisa menyinari tengkuk unta di Bushra." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: 
Keluarnya api (24)) 

- Penjelasan 

^4-1 j?) : Muncul dari bumi Hijaz. 

oUil : Api ini membuat leher unta 
berkilau. 

’ Sebuah kota familiar di Syam, yaitu 
kota Hauran. Jarak antara kota ini dengan 
Damaskus sejauh tiga markalah. 


FITNAH ITU TERJADI DARI TIMUR 
TEMPAT NAIKNYA TANDUK SETAN 

HADITS KE- 1840 

Z\ tilfr &l Jlc- jjl “'Al* 

AaLc’ 4iil aUI Jj—j 

y» 11 51 S/l :Jjij 


1226 



^ (J -9 Jj* 4ify»-l) 

(l5^jd\ Jj ^ fcsiJI (Ju, 4jp 

Ibnu Umar m meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Rasulullah $g bersabda sambil 
menghadap ke arah timur, "Ingatlah bahwa 
fitnah muncul di sini, (yaitu) di mana tempat 
tanduk setan muncul." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: Sabda 
Nabi sgg: "Fitnah muncul dari arah timur." (1 6)) 

Penjelasan 

Nabi jg§ menunjuk ke timur karena orang- 
orang timur kala itu kafir, beliau mengabarkan 
bahwa fitnah berasal dari arah tersebut. 
Dan seperti itulah yang terjadi. Perang 
Jamal, perang Shiffin, disusul munculnya 
Khawarij di bumi Najd, Irak, dan di luar Irak 
di belahan timur. Ini semua disebabkan 
oleh pembunuhan Utsman bin Affan m- Ini 
termasuk salah satu tanda nubuwah Nabi $g§ 


TIDAK AKAN TERJADI HARI KIAMAT 
SEBELUM SUKU DAUS MENYEMBAH 
BERHALA DZUL KHALASHAH 

HADITS KE-1841 

<UJl C&J — \Al' 

A.&LJI Sl : jli j Ju«j aJLp 4All ^0 4)dl 

♦ ** "'J # ^ ^ ^ ^ 9 ^ 

jij Jp pLli oUll OylaJaj 

JjJl ,j*sjS 4I&U9 

Jr»- O^jJI W : j gTjlivJI A^i-l) 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Hari kiamat tidak 
akan tiba sehingga pantat-pantat wanita 
Daus menari menuju Dzul Khalashah. Dzul 


Khalashah ialah thaghut suku Daus yang 
mereka sembah di masa jahiliyah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: 
Berubahnya zaman hingga mereka 
menyembah berhala (23)) 

Penjelasan 

: Bergerak. 

oUi : Jamak H artinya pantat. 

J# : kabilah Abu Hurairah yang terkenal. 
Maksudnya, kiamat tidak terjadi hingga 
pantat para wanita Daus bergerak-gerak 
karena thawaf di sekitar Dzul Khulashah. 
Artinya, mereka kembali menyembah 
berhala-berhala. 

j > : Berhala kabilah Daus. Ibnu Batthal 
menjelaskan, hadits ini dan hadits-hadits 
serupa lainnya bukan bermaksud bahwa 
agama sudah terputus di seluruh bumi 
hingga tidak tersisa sedikit pun, karena Islam 
tetap ada hingga kiamat terjadi, hanya saja 
melemah dan kembali terasing seperti saat 
bermula. 


TIDAK AKAN TERJADI HARI KIAMAT 
SEBELUM SESEORANG INGIN 
MENGGANTI KUBUR ORANG YANG 
TELAH MATI 

HADITS KE- 1842 

*gi)l £ iifc &ll Sjjji -\Al? 

:J15 <|Juj 4 «Jj& 4JJI ^>0 

^ Jh jtf' yi 

iftl-JI fj£i 'J ljU v-ibS” : j (jjUdl 

Jftl iuu 


1227 



Abu Hurairah ees meriwayatkan, Nabi jgj 
bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sebelum seseorang berjalan melalui kubur, 
maka ia berkata, 'Aduhai, sekiranya akulah 
yang di dalam kubur ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: 
Kiamat tidak terjadi hingga penghuni kubur 
dicemburui (22)) 

Penjelasan 

: Andai saja aku sudah mati. Ini 
terjadi ketika berbagai fitnah muncul dan 
dikhawatirkan agama lenyap karena dominasi 
kebatilan dan para pengikutnya, juga karena 
munculnya berbagai kemaksiatan. Atau 
ketika sebagian di. antara mereka tertimpa 
musibah pada diri, keluarga, atau dunia meski 
tidak ada sangkut pautnya dengan agama. 


HADITS KE-1843 

^ i<U£> 

ji {Jjk : jvS dllfr AUl l^\ 

Jjuj.) (Jbu J _jj i_jL IV To : j ijTjUOI A»^»>l) 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi jg 
bersabda, "Kaum yang akan menghancurkan 
Ka'bah adalah orang-orang yang betisnya 
kecil berasal dari negeri Habasyah 
(Ethiophia)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Haji " (25), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Allah telah menjadikan Ka'bah 
rumah suci" (47)) 

- Penjelasan 

gJsSjjill jj : Bentuk mutsanna dari kata 
suwaiqah, bentuk tasghir dari kata saq (betis), 


diberi ta' pada bentuk tashghir-nya karena 
saq adalah mu'annats, dan bentuk tashghir 
ini untuk menyepelekan. Betis orang-orang 
Habasyah umumnya kecil. 

&L\ untuk makna sebagian, 

maksudnya Ka'bah diruntuhkan orang lemah 
dari kelompok ini. Habasyah adalah salah 
satu ras Sudan. 


HADITS KE-1844 

£ iils. 4JJl i£o.x> -1AU 

4All ^>0 

oUaau j j— i 5U^O {jA 

(olk*i Ji ob V obS" 1\ :j tSjUJI *j->t) 

Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi sgg 
bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sebelum seseorang keluar dari Oahthan 
yang menggiring (menghalau) orang-orang 
dengan tongkatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tentang paceklik (7)) 

Penjelasan 

: Kiasan untuk kerajaan. Nabi sgjj 
menyamakan orang dari Qahthan ini seperti 
pengembala sementara orang-orang beliau 
samakan seperti kambing. Titik kesamaannya 
adalah kuasa yang dimiliki si pengembala 
terhadap kambing-kambing gembala. 


HADITS KE-1845 

*tfl\ tilfr 4Ul Ofj y' 

ic-UJI :Jl3 aJl& 4JJI 


1228 



iftLJI Hj tytJjl jLgJl» C#j5 
A3^]xJl jlptUl 5l^ C#J5 I^JJUj 
0_A*=*j jjjJl JbS v_A» M «-jIsT oT :j gjjUJI -k^^i.1) 
O^it 

Abu Hurairah a® meriwayatkan, Rasulullah 
M bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sebelum kalian memerangi kaum yang 
sandalnya terbuat dari bulu. Dan tidak akan 
terjadi hari kiamat sebelum kalian memerangi 
kaum yang wajah mereka bagaikan perisai 
yang telah diratakan." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad’ (56), Bab: 
Memerangi orang-orang yang mengenakan 
sandal dari bulu (96)) 

Penjelasan 

>Jjl (Ljta : Alas kaki mereka terbuat dari bulu. 
: Perisai. 

%HlJ» : Yang ditambal satu sama lain seperti 
sandal yang ditambal ketika ditumpuk satu 
sama lain. 


HADITS KE- 1846 
JVl : j\J cil£ #)l <j SJjJa 

1<AA '-f-J -ij aJlC. 4JJI 4jl)l J 

^1 Jj : JVl Ujilj Ui :lpll 

j SjjJI CjWU yl< T® H : j <>^>1) 

Abu Hurairah m berkata, Rasulullah 
bersabda, "Akan ada sekelompok orang 
Quraisy yang membinasakan umat ini." 
Mereka bertanya, "Apa yang baginda 
perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab. 


"Sebaiknya orang-orang meninggalkan 
mereka (mengisolasi mereka)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

5 j* lis : Mereka adalah kaum muda, 
tidak semua kaum Quraisy, karena mereka 
semua mengincar kekuasaan dan berperang 
untuk tujuan itu. 

■ Dengan tidak bergaul dengan 
mereka, tidak berperang bersama mereka, 
dan lari menyelamatkan agama dari berbagai 
fitnah, tentu lebih baik bagi mereka. An- 
Nawawi menjelaskan, hadits ini termasuk 
salah satu mukjizat Nabi 


HADITS KE- 1847 

tilfr &\ ()&j dJai- -\AtV 

(*■* *JlC- 4jjl 

S/ ju iSJu ^ 

oJjU 

(ic.j± v>*-' ' aV UcS ot 

Abu Hurairah as meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Kisra (Raja Persia) akan hancur 
dan tidak akan ada lagi Kisra setelah itu. 
Sedangkan Kaisar (Raja Romawi) pasti akan 
hancur dan tidak ada lagi Kaisar setelah itu. 
Dan sungguh kalian akan membagi-bagikan 
perbendaharaan kekayaan mereka di jalan 
Allah." 2 


2 Kaisar ialah penguasa yang luas kekuasaannya, yaitu 
julukan raja Persia. Makna hadits ini, jika kaisar mati 
maka tidak ada lagi kaisar di Irak, kemudian tidak ada lagi 
kaisar di Syam. 


1229 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Perang 
adalah tipu daya (1 57)) 

Penjelasan 

oJllS : Mati. 

: Bahasa Arab untuk kata Husrau, artinya 
yang luas kerajaannya. Ini adalah nama setiap 
raja Persia. 

J jJS ^4 S p : Setelah itu tidak ada Kisra 

di Irak. 

6j£=h S p : Setelah itu tidak ada lagi 
Kaisar di Syam. 

: Harta simpanan Kisra dan Kaisar, dan 
apapun yang dikumpulkan dan disimpan. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, Asy-Syafi’i 
dan semua ulama menyatakan, maknanya; 
tidak ada Kisra di Irak dan tidak ada Kaisar 
di Syam seperti di masa Nabi Beliau 
memberitahukan kepada kita, kerajaan Kisra 
dan Kaisar akan berakhir di kedua wilayah 
tersebut. Apa yang Nabi katakan ini 
benar terjadi. Kekuasaan Kisra terhenti dan 
lenyap secara total di seluruh belahan bumi. 
Kerajaannya terkoyak habis dan lenyap berkat 
doa Nabi Sementara Kaisar mengalami 
kekalahan di Syam, ia melarikan diri ke ujung 
negerinya, hingga kaum muslimin menaklukan 
negeri Kisra dan Kaisar, dan menjadi 
kekuasaan kaum muslimin. AlhamduliMh. 
Kaum muslimin menginfakkan harta-harta 
simpanan Kisra dan Kaisar dijalan Allah, tepat 
seperti yang diberitakan Nabi jgg Ini mukjizat 
nyata Nabi %% 


HADITS KE-1848 

cdJL& «J***» ->AIA 

(iUA \l\ &\ 4i\ jll : jll 

SlI ciift lijj ijJU Ski 


W& X f S J«LO j-4. 

$1)1 

Jj* ljIj a °V :j A»p-i) 

(jjbill p^-al oJ>-i jjuy 4-lfr A&l 

Abu Hurairah s® berkata, Nabi 3 ^ bersabda, 
"3ika Kisra (raja Persia) binasa maka tidak 
akan ada lagi Kisra lain sesudahnya. Dan jika 
Kiasar (raja Romawi) binasa maka tidak akan 
ada lagi Kaisar lain sesudahnya. Demi Zat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh 
kalian akan mengambil perbendaharaan 
kekayaan keduanya (sebagai ghanimah) di 
jalan Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" (57), 
Bab: Sabda Nabi ""Telah dihalalkan 
ghanimah bagi kalian ( 8 )) 

HADITS KE-1849 

i Alll — \b\,\ 

:J jJu iplSij aJL& <U)I ^9 4J0l 

'j p 

AAi9\i i |». Ln .a 

^ <_jU T# :u» m i-AsS* ’U jliJl A 

W 

Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Kalian akan 
memerangi kaum Yahudi dan dimenangkan 
terhadap mereka. Sehingga, jika ada orang 
Yahudi bersembunyi di belakang batu maka 
batu itu berkata, 'Hai orang Muslim, ini di 
belakangku ada orang Yahudi. Bunuhlah 
dia.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 


1230 



HADITS KE-1851 


Penjelasan 

: Khitab ini untuk orang-orang 
yang hadir kala itu, dan yang dimaksud 
adalah generasi jauh setelah mereka. 

'i : Ini menunjukkan 
munculnya tanda-tanda menjelang kiamat 
berupa benda-benda mati bisa berbicara. 
Kemungkinan kata-kata ini majaz, 
maksudnya mereka tidak bisa bersembunyi. 
Pendapat pertama lebih utama. 


HADITS KE- 1850 

53)1 SJjJa y 1 -^Ao» 

4*LJl 4«Jufr 4J)I 

j* O/ ojjiir ojjj 

43)1 431 

{j to lOsibll i_jtT 1\ :j (JjUwJI 

Abu Hurairah s® meriwayatkan, Nabi $g 
bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sehingga bangkit para Dajjal pendusta yang 
jumlahnya kira-kira 30 orang. Semuanya 
mengaku sebagai Rasulullah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

dJ4i : Muncul dan nampak. 

$££ 5jJ V4-S : jil 6$ j*-S (si fulan menutup 

kebenaran dengan kebatilannya). Dajjal juga 
disebut untuk dusta, berarti kata-kata (5ji'^) 
sebagai penegas. Orang-orang seperti ini 
banyak bermunculan di berbagai masa, dan 
Allah membinasakan mereka, mencabut jejak- 
jejak mereka, dan seperti itu pula yang Allah 
lakukan terhadap yang tersisa di antara mereka. 


Jlfr jl : jll Jlt 43)1 jlft -\1©N 

4*lt 43)1 ^iJl 1 ^ JaAj Q jilajl 

(jjl ,J-»3 AjjJlfr 4))1 ^ <|Jl Zij 

|J»1 JJLC- < jlliill £9 (JJlL ojii-j olli 
|lij jjl ojll jij «4jl*i 

4))1 («JyO jjjj»- jjuii 

4 .JL& 4A)1 J 13 ^ 0 X 0 

4jJl |J u gj 4^L& 4j)l 4)jl £^1 

jlil 5i**^*l dj-j «iljl jLfiil : jlll olld> jll 

4 j i *) ! 4 *Jl& 4A)1 iLwtf ^jl 

^ ^l 53 jll 43)1 jl 

4*Jl& 4))l ^gill JlS 4JJU C-JLal 

jll vi'O <55^ ^iil3 :ill^> ^3l jll i£j 13U 
tiLic dai»- ijjuj aJlp 43)1 ^1)1 

<231 oL> 43 aJlC- 4j)s ^gill d^ 

53)1 *gill jll £jJl jA olld> jll Uju>- 

13 jll i)jJi JjJu jli Ui-I :jju -J aJl£. 

^1)1 jll <ul& 4 I 3 J jjbl 43)1 jjJuj 
4 >lfc ^Jl 9 t4 :^*5>2 |)J 4 -Jl & 4))1 

a1x3 Jo- Sli ‘5ji=u p jlj 
0 *yi v'? WA :i W-' ^->-1) 

Abdullah bin Umar berkata bahwa Umar 
berangkat bersama rombongan shahabat 
beserta Nabi ^ untuk mendatangi Ibnu 
Shayyad. Mereka mendapati ternyata Ibnu 
Shayyad sedang bermain bersama dua anak 


1231 



kecil di dekat benteng Bani Maghalah. Ibnu 
Shayyad saat itu sudah hampir balig dan ia 
tidak menyadari sesuatu pun sehingga Nabi 
memukul punggungnya dengan tangan 
beliau. Nabi ^ kemudian bertanya, "Apakah 
kamu bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?" 
Maka Ibnu Shayyad memandang beliau dan 
berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau utusan 
bagi umat yang ummi (buta huruf, tidak bisa 
baca tulis) 

Kemudian Ibnu Shayyad balik bertanya 
kepada Nabi, "Apakah kamu bersaksi bahwa 
aku ini utusan Allah?" Nabi pun bersabda 
kepadanya, "Aku beriman kepada Allah 
dan para rasul-Nya." Beliau melanjutkan, 
"Bagaimana pendapatmu?" Ibnu Shayyad 
berkata, "Telah datang kepadaku orang 
yang jujur dan pendusta." Nabi bersabda, 
"Urusanmu kacau balau." Nabi bersabda, 
"Aku meminta kepadamu agar menebak (apa 
yang aku sembunyikan dalam hatiku)" Ibnu 
Shayyad berkata, "Aku tebak itu asap." Nabi 
bersabda, "Hinalah engkau. Kamu tidak bakal 
melampaui batas kemampuanmu selaku 
dukun." Umar berkata, "Wahai Rasulullah, 
biarkanlah aku memenggal lehernya." Nabi 
berkata, "Jika dia benar, kamu tidak akan 
dapat menguasainya dan jika ia salah, tidak 
ada kebaikan untuk membunuhnya."* 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Bagaimana mengajarkan Islam kepada anak 
kecil (m)) 

Penjelasan - - 

illi : Yaitu dari arah Ibnu Shayyad. 

Ia adalah seorang anak Yahudi. Ia sesekali 
melakukan praktek perdukunan, kadang 
ramalannya benar dan kadang meleset, 
hingga kisahnya menyebar. Konon, ia 

3 Nabi tidak mengizinkan Umar membunuh Ibnu 
Shayyad yang mengaku sebagai nabi di hadapan beliau 
karena Ibnu Shayyad saat itu belum balig. Di samping 
ia juga termasuk orang yang menutup-nutupi dan tidak 
secara terang-terangan mengaku sebagai nabi, la hanya 
mengangankan menjadi nabi. 


disebut-sebut sebagai Dajjal dan urusannya 
rumit untuk diketahui. Nabi sg bermaksud 
menguji kondisinya karena tidak ada wahyu 
terkait Ibnu Shayyad. 

^ pUi : adalah benteng, jamaknya 

fl£ I. Bani Maghalah adalah semua yang ada di 
sisi kanan Anda ketika Anda berdiri di ujung 
lantai menghadap masjid Rasulullah jgg. 

Sjlj ' Rasul Arab. 

* iJyj >iSi I : Al-Karmani menjelaskan, jika 

Anda mengatakan; bagaimana kata-kata 
beliau, “Aku beriman kepada Allah dan 
para rasul-Nya," selaras dengan jawaban 
pertanyaan? Jawab; kala Nabi Sg bermaksud 
menjelaskan kondisi Ibnu Shayyad kepada 
orang-orang, beliau membiarkannya hingga 
kondisinya terlihat jelas bagi siapa pun yang 
terkecoh. Untuk itu, N abi Sgj mengatakan pada 
akhirnya, "Diamlah kamu!" Kemungkinan 
Nabi Sg meminta Ibnu Shayyad berbicara 
dengan maksud untuk menampakkan 
kebohongannya yang menafikan pengakuan 
sebagai seorang nabi. Karena inilah yang 
dimaksudkan, beliau memberikan jawaban 
adil, beliau mengucapkan, "Aku beriman 
kepada Allah dan para rasul-Nya.” 

uJdc- Jail : Maksudnya kebenaran dan 
kebatilan bercampur tidak jelas pada dirimu, 
sama seperti kebiasaan para dukun. 

eJi ofe. ja : aku menyembunyikan 
sesuatu dalam diriku untukmu. Ibnu 
Shayyad mengatakan, "Itu adalah kabut.” 
Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi 
Sg menyembunyikan untuknya ayat; “Hari 
ketika langit membawa kabut yang nyata" 
(Ad-DukMn: 10) Ibnu Shayyad sedikit 
mengetahui seperti kebiasaan para dukun 
yang mencuri sebagian hal dari setan tanpa 
mengetahui penjelasan secara penuh. 

Li-1 : Kata larangan dan penghinaan, artinya 
diamlah kamu dengan hina. 


1232 



3jjJ jjJu ^ : Yaitu kau tidak akan melampaui 
kemampuan yang dikuasai para dukun 
dalam mengetahui sebagian hal, dan tidak 
melampaui hingga batasan nubuwah. 
kLc 6} : Yaitu jika Ibnu Shayyad Dajjal. 

'• Kau tidak akan mampu 
menguasainya, karena yang membunuh 
Dajjal adalah Isa. 

JJJ "jp- Sii tZs&=o jlJ o^3 : Al-Khatthabi 
menjelaskan, Nabi sg tidak mengizinkan 
Umar membunuh Ibnu Shayad padahal ia 
mengaku nabi di hadapan beliau, karena 
ia belum baligh, atau karena ia termasuk 
golongan orang-orang yang mengadakan 
perjanjian dengan Nabi $j£g, dan Ibnu Shayyad 
tidak secara tegas mengaku sebagai nabi. Ia 
hanya mengaku memiliki risalah. Pengakuan 
memiliki risalah bukan berarti mengaku nabi. 
Allah es berfirman, “Tidakkah kamu lihat, 
bahwasanya Kami mengirim setan-setan itu 
kepada orang-orang kafir untuk menghasung 
mereka berbuat maksiat dengan sungguh- 
sungguh?” (Maryam: 83). 


HADITS KE -1852 

-NAof 

’J, gij .fbj *!£ iiii Ji jifiii 

j*o ISI all* 55' JicJl 

jju-j *Ji& ail ^9 ^4" Jil? 

# 6f olll 55' 

5^15 *!35 o' J ^ 9 i**** 

zCJa jil 0 1^3 ly>j & A .lJa 3 3. ‘A-^IJI jp 

^3 J*} 

(Uli 3 * 3 ) 5 ' cJiii Jj* 2 Ji 


:jju>3 &i 3^9 5^1 j\ii 55' 

i—i-S" i_A, WA «1 :j (JjUdl *»p-t) 

Abdullah bin Umar s» berkata, "Rasulullah 
jg dan Ubay bin Ka'ab datang menuju 
pepohonan kurma yang di sana ada Ibnu 
Shayyad. Kemudian ketika Rasulullah jg 
masuk, beliau berusaha bersembunyi di 
antara pohon-pohon kurma untuk mendengar 
apa yang dikatakan Ibnu Shayyad sebelum 
ia melihat beliau. Ketika itu Ibnu Shayyad 
berbaring di atas tempat tidurnya sambil 
mengeluarkan suara samar-samar yang tidak 
bisa dipahami. 

Tiba-tiba ibu Ibnu Shayyad melihat Nabi sg 
sedang bersembunyi di sela-sela pohon, 
maka ia segera memberitahu Ibnu Shayyad, 
"Wahai Shaaf." Maka bangunlah Ibnu 
Shayyad. Rasulullah bersabda, "Andaikan 
ibunya membiarkannya tentu akan jelas (Ibnu 
Shayyad adalah Dajjal atau bukan)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Bagaimana mengajarkan Islam kepada anak 
kecil (1 78)) 

Penjelasan 

: Lantas. 

: Bersembunyi, 
jioll : Pangkal kurma. 

: Mendengar secara rahasia, maksudnya 
menipu Ibnu Shayyad dan mengalihkan 
perhatiannya untuk mendengar sebagian 
dari kata-katanya, sehingga beliau dan para 
sahabat mengetahui kondisinya bahwa ia 
adalah dukun, penyihir, atau semacamnya. 

: Pakaian yang ada beludrunya. 

•yj : Suara lirih yang hampir tidak difahami 
atau tidak difahami sama sekali. 


1233 



O#' 'J& ■ Ibnu Shayyad langsung bangun 
tidur. 

ow : Andai ibunya membiarkannya dan 
tidak memberitahukan kedatangan kita, ia 
akan memperlihatkan kepada kita seperti apa 
kondisinya yang sebenarnya. 


HADITS KE- 1853 

f\S p : ilfr &\ J>\ -\Aor 

au! y «g-uji aSii yp ^l)i 

itjZS tM : jfi ju iLtol jk Uj 

<Uj3 ojii! JuJ <uj5 jJ Uj 

A4jJ 5J *Jub |J |^=J JjiUL j£=aJj 

jjj&U jjAdJ 4J0\ (3^3 aj! (3j^Jju 

<— i-S" oL WA <_>VsS' :(_} (jjUvJI 

Ibnu Umar g» berkata, "Nabi berdiri 
di hadapan manusia, lalu memuji Allah 
sebagaimana lazimnya, kemudian beliau 
menyebut masalah Ad-Dajjal dan bersabda, 
'Sungguh aku mengingatkan kalian 
tentangnya dan tidak ada seorang Nabi 
pun kecuali telah mengingatkan kaumnya 
tentang Dajjal itu. Sungguh Nabi Nuh as 
telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi, 
aku katakan kepada kalian tentangnya 
yang para Nabi (sebelumku) belum pernah 
mengatakannya, yaitu bahwa Ad-Dajjal itu 
buta sebelah matanya dan sesungguhnya 
Allah tidaklah buta sebelah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad ' (56), Bab: 
Bagaimana mengajarkan Islam kepada anak 
kecil (178)) 


Penjelasan-- 

ISy ij5S\ iSJ : Peringatan ini karena besarnya 

fitnah dan beratnya urusan Dajjal. Nuh 
secara khusus disebut karena ia adalah ayah 
manusia kedua, atau ia adalah rasul pertama. 


CIRI-CIRI DAJJAL 

HADITS KE-1854 

: jll yk & 4i\ Zs- -\A®t 
«jrfliM jJu oj aJlp 4JJl 

H\ «jjfrl ain %\ : jiil jvf 3ii 

a.i.nC' (3^ 

lliUs Ijlc. 

j jSilj ia > -j cS>M <^->i) 

W 

Abdullah bin Umar berkata, "Suatu hari 
Nabi 3 g| bercerita di hadapan orang banyak 
tentang Al-Masih Ad-Dajjal 4 , lalu beliau 
bersabda, 'Allah tidak buta sebelah. Ingatlah 
bahwa Al-Masih Ad-Dajjal buta sebelah 
kanan, seakan-akan matanya seperti buah 
anggur yang menjorok.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf (60), Bab: 
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam 
Al-Our'an (48)) 

-Penjelasan 

os-tiJI o &* • Duduk di tengah-tengah 

banyak orang, kadang muncul dan kadang 
bersembunyi. 

J&j)l : pola kata termasuk salah 
satu pola kata yang dilebih-lebihkan. Makna 


4 Orang yang muncul di akhir zaman dan mengaku sebagai 
tuhan. 


1234 



asli adalah bercampur. jSo artinya 
mencampur dan mengaburkan sesuatu. jlS-Sii 
adalah sosok yang muncul di akhir zaman 
dan mengaku tuhan. 

: menonjol, makna aslinya adalah buah 
anggur yang paling menonjol di antara yang 
lain dalam satu tandan. 


HADITS KE- 1855 

: JIS tili #J| tjfj ^ i -\Aoo 

Aial jjjl diM La 4 Jl)I 

5i3 ‘j>? Ai» Slf 61 jJ3i jj$l 

(JU4ll /i V L n w : j ^jUJl A»>1) 

Anas -m mengatakan, Nabi bersabda, 
'Tidak ada seorang nabi pun yang diutus 
selain telah memperingatkan kaumnya 
terhadap yang buta sebelah dan pendusta. 
Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah, 
sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. 
Tertulis di antara kedua matanya: kafir." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: 
Tentang Dajjal (26)) 

Penjelasan - 

’ 4 \ : Nabi jjgg hanya menyebut satu ciri 
Dajjal saja yaitu buta sebelah mata, padahal 
bukti-bukti kejadian banyak sekali, karena 
buta sebelah mata adalah jejak nyata yang 
diketahui siapapun. Mengaku tuhan padahal 
memiliki cacat fisik, merupakan salah satu 
pertanda kebohongan Dajjal, karena Tuhan 
Maha Tinggi dari kekurangan. 

oo oj) : Rangkaian kata o « 

adalah khabar, adalah khabar 
untuk mubtada' yang dibuang, maksudnya 
demikian; *££ oi? (di antara 


keduanya matanya ada suatu tulisan), dan 
tulisan tersebut adalah kata "kafir.” 


HADITS KE-1856 

j jtS- ilifr Jll iijjo- -)Aot 

Alil {j* La Uj J ^- *i(\ :4 jL)JuL 

„ 5 > 1 t** , ? - s s „ , } l 

Di A Sjlomi yl :J\i 4Ail 

v$2 s d\ tfS su \l\ i jif 5J\ 

su *ff j^ji jj: ^jji ufj S,g sui «jiiji 



ijG iill tjU (jTJj 


Hudzaifah berkata, "Uqbah bin Amru berkata 
kepada Hudzaifah, Tidakkah kamu bersedia 
untuk menceritakan apa yang pernah 
kamu dengar dari Rasulullah $|?' Hudzaifah 
menjawab, 'Sungguh aku pernah mendengar 
beliau besabda, 'Dajjal keluar dengan 
membawa air dan api. Adapun apa yang 
dilihat manusia sebagai api sebenarnya 
adalah air yang dingin, dan yang dilihat 
manusia sebagai air sesungguhnya itu adalah 
api yang membakar. Maka siapa di antara 
kalian yang berjumpa dengannya hendaklah 
mengambil yang di tangannya yang tampak 
seperti api, karena itu adalah air yang segar 
dan dingin.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabi' (60), Bab: 
Tentang Bani Israil (50)) 

Penjelasan 

Penjelasan hadits ke-1856 s/d 1857. 

Imam An-Nawawi menuturkan, Al-Qadhi 
menjelaskan, hadits-hadits tentang kisah 
Dajjal ini merupakan dalil bagi pendapat 


1235 



para pengikut kebenaran bahwa Dajjai 
benar adanya. Ia adalah sosok manusia yang 
dengannya Allah menguji hamba-hamba-Nya, 
Allah memberinya kuasa terhadap sejumlah 
hal yang merupakan kuasa Allah, seperti 
menghidupkan orang mati yang ia bunuh, 
memunculkan bunga dunia, kesuburan tanah, 
surga dan nerakanya, harta-harta simpanan 
bumi mengikutinya, ia memerintahkan 
langit menurunkan hujan, hujan pun turun, 
ia memerintahkan bumi menumbuhkan 
tanaman, tanaman pun tumbuh. Ini semua 
terjadi dengan kuasa dan kehendak Allah. 
Setelah itu, Allah membuatnya tidak berdaya, 
sehingga ia tidak mampu membunuh seorang 
lelaki tersebut ataupun yang lain, urusannya 
gugur, kemudian dibunuh Isa "Allah 
meneguhkan (iman) orang-orang yang 
berimandengan ucapanyangteguh.” (Ibrahim: 
27). Ini mazhab ahlussunnah, seluruh ahli 
hadits, fuqaha> dan ahli ilmu kalam. 


HADITS KE-1857 

JVl : jll «ilft &\ -\A0V 

A.J.C. 

jj£-\ Ail U < 

aj J jjl (jlj JliJl ^ <a!sU 

>=■ Jj* v'i r :*L»Sll v'sS' 1- ^ A^5-i) 

(oji (jj UJL»)i jlSIj 

Abu Hurairah m berkata, Rasulullah 
bersabda, "Maukah kalian aku ceritakan 
tentang Ad-Dajjal yang belum pernah 
diceritakan oleh seorang Nabi pun kepada 
kaumnya, la itu buta sebelah matanya dan 


ia datang dengan perumpamaan surga dan 
neraka. Maka yang dikatakanya sebagai 
surga sesungguhnya adalah nereka. Dan aku 
peringatkan kepada kalian sebagaimana 
Nabi Nuh as memperingatkan kepada 
kaumnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: " Dan sungguh Kami telah 
mengutus Nuh kepada kaumnya" (3)) 


DAJJAL HARAM MASUK MADINAH 

HADITS KE-1858 

elit AUt (jj?J Jljjji-I J-A-j -Mo A 

4jji AWI 
&\ aj U-J 

ylo Ji-Ju o' aIIc- jij Jj\j :JlJ 
A^ll Alj^uJU £jjl jh*J «aLaDI 
j-ilJi jo. ji j*»- y» Aiijj 
liijLc- (5^)1 <ii5l IfMil 

4A)1 4J)1 Jj*«j 

Ja Iaa 

j»-> a!*a J > j' 4 *)?' 3 

H»\ JaJ cuS' U 4A)|3 jo- 1 Jjili 

JiLlSti aisSf : j£M j* 

Ji.Ja 'i v'# ' **»!' JiUi v^ w :j *»•>') 

(4**11 JM' 

Abu Sa'id Al-Khudri as berkata, " Rasulullah 
^ telah bercerita dengan riwayat yang 
panjang tentang Dajjai. Di antara yang 
beliau ceritakan tentangnya adalah, "Dajjai 


1236 



akan datang dan haram baginya untuk 
masuk Madinah, sehingga ia berada di luar 
kota dataran luas. Lalu ada seorang laki- 
laki yang merupakan manusia terbaik atau 
salah seorang dari manusia terbaik. Lalu ia 
berkata, 'Aku bersaksi bahwa kamu adalah 
Dajjal yang pernah diceritakan Rasulullah 
5 ^.' Dajjal berkata, 'Bagaimana sikap 
kalian jika aku membunuh orang ini lalu aku 
menghidupkannya kembali, apakah kalian 
masih meragukan kemampuanku?' Mereka 
menjawab, 'Tidak.' 

Kemudian Dajjal membunuh laki-laki terbaik 
itu lalu menghidupkannya kembali. Ketika 
Dajjal menghidupkannya kembali, laki-laki itu 
berkata, 'Demi Allah, hari aku tidak akan lebih 
waspada kecuali terhadap diriku sendiri.' 
Lalu Dajjal berkata, 'Aku akan membunuhnya 
lagi.' Namun, Dajjal tidak sanggup untuk 
membunuhnya lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Madinah " 
(29), Bab: Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah 
(9)) 

Penjelasan 

: Jalan-jalan Madinah, jamak <IJu 
yaitu j alan di antara dua gunung. 

^£111 : Jamak hcs. yaitu tanah yang rasanya 

asin. Maknanya; Dajjal singgah di luar 

Madinah, di salah satu tanah asin. 

o4'j' : Katakan kepadaku. 

o)‘J& : Maksudnya orang-orang Yahudi dan 

siapapun di antara orang-orang celaka yang 

mempercayai Dajjal, atau siapapun secara 

umum. Mereka mengatakan hal itu karena 

takut pada Dajjal, bukan karena percaya 

kepadanya. 

f jdl J* lif : Karena Nabi mengabarkan 

bahwa di antara pertanda Dajjal adalah 
menghidupkan orang yang terbunuh, 
sehingga si mukmin ini semakin mengetahui 
tanda tersebut dengan jelas. 


JsLf iiiii : Yaitu tidak mampu 
membunuhnya, karena setelah itu Allah 
membuat Dajjal tidak berdaya, sehingga 
tidak mampu membunuh orang tersebut, 
juga yang lain. Saat itu, urusannya gugur. 


DAJJAL SANGAT HINA DI SISI ALLAH 

HADITS KE- 1859 

jS-\ JLl \j» : j\S 

AjJUu L# 4jJ\ 

5i ^ ^ : <X i»!5 

Jp y yij yp- £>■ 

(JUJ > ^ «*■>>) 

Mughirah bin Syu'bah berkata, "Tak seorang 
pun bertanya tentang Dajjal kepada Nabi jg, 
selain aku. Sesungguhnya beliau bersabda 
kepadaku, "Dia tidak membahayakanmu." 
Aku berkata, "Yang demikian karena orang- 
orang berkata bahwa Dajjal mempunyai 
gunung roti dan sungai air." Nabi bersabda, 
"Dia lebih hina di sisi Allah dari semua itu." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: 
Tentang Dajjal (26)) 

Penjelasan 

: Ia memiliki roti sebesar gunung. 

4sl jp ojif : Dajjal terlalu hina bagi 
Allah untuk menjadikan sesuatu sebagai 
tanda kebenarannya, terlebih Allah 
menjadikan suatu pertanda nyata dan 
jelas atas kebohongan dan kekafiran Dajjal 
dalam dirinya, yang bisa dibaca orang yang 
bisa membaca ataupun tidak, juga cacat 


1237 



buta sebelah mata yang menjadi sebagai 
bukti tambahan atas kebohongannya. Yang 
dimaksud bukan sisi lahirnya, juga bukan 
berarti bahwa Allah tidak memberikan suatu 
pertanda pun di antara hal-hal tersebut 
pada Dajjal. Tapi kekuasaan tersebut 
sesuai penakwilan yang sudah disinggung 
sebelumnya. Imam An-Nawawi menuturkan, 
Qadhi menjelaskan, maknanya; Dajjal terlalu 
hina bagi Allah untuk menjadikan sesuatu 
di tangan Dajjal untuk menyesatkan orang- 
orang mukmin dan membuat hati mereka 
ragu. Tanda-tanda yang Allah berikan untuk 
Dajjal justru semakin meningkatkan iman 
orang-orang beriman, dan mempertegas 
hujah terhadap orang-orang kafir, munafik, 
dan semacamnya. Bukannya berarti bahwa 
Dajjal tidak memiliki sedikit pun di antara 
tanda-tanda tersebut. 


HADITS KE- 1860 

«Aifr 4JJ1 Csej -NAV 

aJj :<J13 t( JLj AAfr Alll 

i* i JUJ 

Ui\ AJ Lfr S? j l^jUj 

tiOtt IfUU aLoJUI ju 

j? Al 

Ji-jj i_Aj ' «jtS" ^ : j 

fe.dlJU.jJf 

Anas bin Malik a» meriwayatkan, Nabi ^ 
bersabda, "Tidak ada suatu negeri pun yang 
tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah 
dan Madinah, karena tidak ada satu pintu 
masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya 

kecuali ada para malaikat yang berbaris 

menjaganya. Kemudian Madinah akan 
berguncang sebanyak tiga kali sehingga 


Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan 
munafik darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan MadinaH' (29), 
Bab: Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah (9)) 

Penjelasan 

: Akan ia masuki, 
tiilii: jalan Madinah. 

: Berguncang. 

: Kemungkinan ba' di sini ba' sababiyah 
(sebab), maksudnya Madinah terguncang 
karena penduduknya, untuk mengeluarkan 
orang kafir dan munafik dari Madinah dan 
bergabung dengan Dajjal. Kemungkinan juga 
ba' di sini ba' haliyah (petunjuk keadaan), 
maksudnya Madinah mengguncang 
penduduknya. Al-Mazhhari menjelaskan, 
Madinah mengguncang penduduknya, 
maksudnya menggerak-gerakkan mereka 
dan menghujamkan rasa senang terhadap 
Dajjal di hati orang yang tidak beriman secara 
mumi. Dengan demikian, ba' di sini adalah 
shillah fi’iL 

: Pada guncangan ketiga. 

JS j> : Setiap orang kafir dan munafik 
keluarmeninggalkanMadinah.yangbertahan 
hanya orang mukmin sejati, sehingga ia tidak 
bisa dikuasai Dajjal. 


DEKATNYA HARI KIAMAT 

HADITS KE-1861 

: jl! AA& <U)1 £jl d-oA»- -NA*\\ 

(yi AUl C . Ay n 

j A fi-LJI jJ 

(limII 0 't tSjUiJl <>-^>-l) 



Ibnu Mas'ud m berkata, "Aku mendengar 
Nabi bersabda, 'Seburuk-buruk manusia 
adalah orang-orang yang masih hidup saat 
hari kiamat tiba."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: 
Munculnya fitnah (5)) 

HAD1TS KE- 1862 
‘Aifr 4JJ1 jjuu 

J\S tj aJl& AJi\ 4)S\ j CoJj : jvS 

cJLsj ^jJlj djjj» aIjuJjU 

l&uJlj 

(olcjUlj » ; v* <_>\j Y\ .a jJ' T# j i^UOI 

Sahi bin Sa'ad berkata, "Aku pernah melihat 
Rasulullah bersabda sambil memberi 
isyarat dengan kedua jarinya seperti ini 
-yakni dengan jari tengah dan jari telunjuk, 
'Sesungguhnya aku diutus saat akan tiba hari 
kiamat bagaikan ini (jarak selisih antara jari 
tengah dan telunjuk)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Bab: Surat 
An Nazi'at (79)) 

Penjelasan 

: Maksudnya hari Kiamat, kedudukan 
kata ini sebagai maful ma’ahu. 


HADITS KE- 1863 

4JJl ji- «iUU -WVf 

A£-\JL\\j cJjj : jli 

ajil JjJ <— >L VA :3t» 'jbS" A\ : j JIjlsOI 

((jjjljS” AcLJIj UI liJUu pJuy aJLc- 


Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Aku diutus oleh Allah pada 
saat yang sangat dekat dengan hari kiamat 
seperti dekatnya kedua jari ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan hat? ' (81), 
Bab: Sabda Nabijjg: "Saya diutus antara saya 
dan hari kiamat seperti dua jari ini." (39)) 

HADITS KE- 1864 

J15 : j\S «ii £. &l “'Ali 

(jCkPuuJl (jjj lo aJlc- 4J0l AWl 

: JIS CnJI :J\3 Ujj jjaujl : JJjujI 

:J\I Csjol :J\J JjauJI : : jl3 

C-Ju lI5 <*Uo jlllJl AJjl Jjo p 

^ sJJ&Jl 

j»jJ U-S^J AJwjj 41— -j jjl jAj 

oU YA : 'j_ -i-J' i_jb5" "to 

(OjIA-Ij 

Abu Hurairah m berkata, Rasulullah jg 
bersabda, "Antara dua tiupan sangkakala 5 
terdapat 40." Ditanya, "Apakah 40 hari?" Abu 
Hurairah menjawab, "Aku tidak berkata itu." 
Ditanya, "Empat puluh bulan?" Abu Hurairah 
menjawab, "Aku tidak berkata begitu." 
Kemudian Allah menurunkan air hujan dari 
langit lalu menumbuhkan seperti tumbuhnya 
tanaman. Tidak ada seorang pun melainkan 
telah usang kecuali satu tulang, yaitu tulang 
ekor. Dari situlah manusia disusun pada hari 
kiamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Bab: Surat 
An-Naba' (78)) 


5 Yaitu, tiupan sangkakala kematian dan tiupan sangkakala 
kebangkitan seluruh makhluk. 


1239 



— Penjelasan 

gc^JiUl & u : Tiupan kematian dan tiupan 
kebangkitan. 

0451 : Aku enggan untuk memberitahukan 
sesuatu yang tidak aku ketahui. 
bjSZ : Mayit-mayit kemudian bermunculan. 
<yt : Maksudnya selain para nabi. 
44* : Tulang kecil di pangkal ekor di 
antara dua pantat 


ZUHUD, TAWADHU’, DAN SIKAP 
SEDERHANA 

HAD1TS KE- 1865 

: jlJ 4JJl ciUU ^1 (*qa> -lAlo 

c~2\ aILc. &I ^£> 4i\ j\l 

Altol AjuSj jJLjj 

Ailfr Ju}j saILaj iLftl illtj aJC*j 

(ojll o\ i_j\j t f :Jli jJI A^ rj <t»y»-l) 

Anas bin Malik m berkata, Rasulullah 
bersabda, "Mayit diiringi tiga hal, yang 
dua akan kembali sedang yang satu terus 
menyertainya, la diiringi oleh keluarga, harta, 
dan amalnya. Harta dan keluarganya akan 
kembali, sedangkan amalnya akan terus 
tetap bersamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan hati' (81), 
Bab: Sakratulmaut (42)) 

Penjelasan 

iiiij liit ii± : Inilah yang umumnya 
terjadi, karena berapa banyak mayit 
hanya diikuti amalannya saja, maksudnya, 
jenazah diikuti keluarga, teman-teman dan 
kendaraan miliknya seperti kebiasaan umum 
orang-orang Arab. Ketika kesedihan terhadap 


si mayit sudah berakhir (maksudnya setelah 
mayit dikubur), para pengantar pulang, 
entah mereka bertahan setelah pemakaman 
ataupun tidak. Makna amalannya tetap 
bertahan maksudnya ikut masuk ke 
dalam kubur bersama mayit. Al-Karmani 
menjelaskan, "mengikuti" sebagian di 
antaranya hakiki dan sebagian lainnya majaz. 
Dapat disimpulkan, satu kata bisa digunakan 
untuk hakiki dan juga majaz. 


HAD1TS KE- 1866 

^ s , 

jAj tJjjlii jl tjjfr Jj**’ -'A’! ’l 

51 \jJj Jl$Ju 5§ tjjJJ tji 

sJulfr UI dJu fLj aJlc. ibl 4JJ| 

«iji Jl & 

jJaI £cJUa>_£A «joJ-utfj A-ji-C' AjJl AjJl 

•Juli- JjI ^ jii # adi 5*13 
^1 cJL-li 5^ 

4J4l -glll ^ gJaJI cJlj3 Sj51& 

t , r,; , s, t".*,, *' - 

\yOj)CA Uli jbLuj A_J.fr 

AJJl aluI |><>« » aJ 
■aS oAw£ UI jl J»3 :J\5j 

:Jl3 4JJ| U J>»l :I^JU p^**S *U>- 
« 1 c- jjLaJl *)/ aJJIjI U 0 

Uj-vJl (j i fr 

\*£ ^Jp C » K . l»*^ 

uJT =a 5 J»$jj 

^ ijU \ <-jb5” oA rj <>-^>.1) 


1240 



Amru bin Auf Al-Anshari -cucu dari Bani Amir 
bin Lu'ay yang turut serta dalam Perang Badar- 
meriwayatkan bahwa Rasulullah mengutus 
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke negeri Bahrain 
untuk mengambil jizyah. Sebelumnya, 
Rasulullah £§ telah membuat perjanjian 
dengan penduduk Bahrain dan menjadikan 
Al-Ala' bin Al-Hadhrami sebagai pemimpin 
mereka. Maka, Abu Ubaidah datang 
dengan membawa harta dari negeri Bahrain. 
Kedatangan Abu Ubaidah ini didengar oleh 
kaum Anshar bertepatan dengan saat shalat 
Subuh bersama Rasulullah $ 5 . 

Seusai shalat, ia segera beranjak pergi, 
tapi mereka berkerumun menghampirinya. 
Melihat hal itu, Rasulullah tersenyum seraya 
bersabda, "Aku kira kalian telah mendengar 
bahwa Abu Ubaidah telah tiba dengan 
membawa sesuatu." Mereka berkata, "Benar 
sekali, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, 
"Bergembiralah dan bercita-cita la h dengan 
apa yang dapat membahagiakan kalian. 
Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang 
aku khawatirkan dari kalian. Akan tetapi, 
yang aku khawatirkan atas kalian adalah bila 
telah dibukakan (harta) dunia bagi kalian 
sebagaimana telah dibukakan kepada 
orang-orang sebelum kalian, lalu kalian 
berlomba-lomba untuk memperebutkannya 
sebagaimana mereka berlomba-lomba 
memperebutkannya sehingga harta dunia 
itu membinasakan kalian sebagaimana telah 
membinasakan mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jizyah" (58), Bab: Jizyah 
dan berdamai dengan kafir harbi ( 1 )) 

Penjelasan 

: Sebuah negeri masyhur di Irak, terletak 
di antara Bashrah dan Hajar. 

j: : Jizyah penduduknya, dan Bahrain 
adalah pembayar jizyah terbesar, karena kala 
itu penduduknya Majusi. 


gUll cJlj» : Ini menunjukkan, mereka 
tidak shalat lima waktu secara bersama-sama 
kecuali ketika ada suatu hal terjadi. Mereka 
shalat di masjid mereka sendiri, karena setiap 
kabilah memiliki masjid masing-masing untuk 
shalat berjamaah. Karena itulah Nabi ^ tahu 
mereka berkumpul untuk suatu hal. Indikasi 
yang ada menunjukkan seperti itu, yaitu 
mereka memerlukan dana untuk kelapangan 
hidup. 

51 : Maksudnya mereka bertanya kepada 

beliau dengan bahasa isyarat, 
jii : Al-Akhfasy menjelaskan, makna jil sama 
seperti jUS, ada baiknya jika diucapkan sebagai 
jawab kata tanya. Dalam hal pembenaran, jii 
lebih baik dari ^3. 

: Perintah bermakna pemberitahuan 
tercapainya maksud. 

S jiJIy : Kekhawatiran Nabi sg 
ini disebabkan karena beliau tahu dunia akan 
dibentangkan untuk mereka dan mereka 
akan meraih kekayaan. Maksud kemiskinan 
di sini adalah kondisi yang dialami para 
sahabat berupa minimnya segala sesuatu. 
Kemungkinan, sabda ini mengisyaratkan 
bahwa bahaya kemiskinan lebih kecil dari 
bahaya kekayaan, karena umumnya bahaya 
kemiskinan umumnya bersifat duniawi, 
sementara bahaya kekayaan umumnya 
bersifat keagamaan. 

: Dengan membuang salah satu ta\ 
aslinya U , tanafus adalah keinginan 
terhadap sesuatu, ingin memilikinya sendiri 
dan bersaing untuk mendapatkannya. Kata 
ini berasal dari sesuatu yang berkualitas nafis 
(berharga). 

: Karena harta disukai, dan jiwa merasa 
senang untuk mencari harta, namun karena 
terhalang, akhirnya muncul permusuhan 
yang memicu peperangan yang menyebabkan 
kebinasaan. Ibnu Baththal menyatakan, hadits 
ini menunjukkan siapapun yang meraih bunga 


1241 



dunia harus mewaspadai dampak buruk dan 
fitnahnya, sehingga ia tidak merasa tenang 
pada keindahan dunia dan tidak bersaing 
dengan orang lain untuk meraihnya. Bisa 
disimpulkan bahwa kemiskinan lebih baik 
dari kekayaan karena fitnah dunia dibarengi 
kekayaan, dan kekayaan beresiko membuat 
orang jatuh ke dalam fitnah yang umumnya 
menyeret pada kebinasaan jiwa, berbeda 
dengan kemiskinan yang terhindar dari hal- 
hal seperti itu. 


HADITS KE-1867 
4JJ1 -WW 

jJsj lil :J\5 4JJl 4jk)i 

‘(3^*13 di S* 3 * J* fJ=> 

j* jl jlLuli 

y» <>* <il v'# r * tflijN V^ M ^->0 

(*jy y> Jl^hu Ai« Ji-t 

Abu Hurairah m berkata, Rasulullah ^ 
bersabda, "Jika salah seorang di antara 
kalian melihat orang yang lebih baik darinya 
dalam hal harta dan bentuk fisik maka 
hendaklah ia melihat orang yang ada di 
bawahnya." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan hatf' (81), 
Bab: Agar melihat kepada orang yang di 
bawahnya dan jangan melihat orang yang di 
atasnya (30)) 

Penjelasan 

j&!5 : Bentuk rupa. Ibnu Batthal menjelaskan, 
hadits ini menyatukan makna-makna 

6 Hadits ini adalah obat bagi penyakit hati (iri). Sebab, bila 
seseorang melihat orang lain yang kondisinya berada 
di atasnya (dalam hal dunia), tentu ia akan merasa iri 



kebaikan, karena ketika seseorang rajin 
beribadah kepada Rabb, pasti menemukan 
orang yang lebih tinggi tingkatannya. Ketika 
jiwanya menuntut untuk menyusul orang 
tersebut, ia tentu merasa kondisinya masih 
kurang, sehingga ia selalu lebih mendekatkan 
diri kepada Rabb. sebaliknya, ketika ia berada 
dalam kondisi rendah dan hina karena dunia, 
pasti menemukan di antara para pecinta 
dunia yang kondisinya lebih hina. Kala 
memikirkan hal itu, ia tahu bahwa nikmat 
yang ia dapatkan masih berada di bawah 
nikmat orang lain yang memiliki kenikmatan 
lebih, sehingga mengharuskan dirinya untuk 
bersyukur dan membuat rasa senang terhadap 
akhirat kian besar. Yang lain menyatakan; 
hadits ini mengandung obat suatu penyakit, 
karena ketika seseorang memandang orang 
lain yang berada di atasnya, sikap seperti 
ini tidak menjamin tidak menimbulkan rasa 
dengki dalam dirinya. Obat penyakit seperti 
ini adalah melihat orang yang lebih rendah 
darinya agar mendorong untuk bersyukur. 


HADITS KE- 1868 

^ i ww i Aji (4JL& — NA*\A 

jl ‘ja-L*} AUl 4101 j 

j! y 13 Joji\ «jlSI/-^ ^ di 

<£1 : jlli Jli £Lo iSJuS 

ii 

d»j\ : jli dSA J\ll £t: jl£ UjJ 

(3lj :JIaS plyJLfc ^Jafrli 

: jlS tiWl CS-\ ^1 :j\Ii 

; jll ^lill 3j ji j 3 IjJb (Ji u-ijjij *£**>■ 


1242 



: j\l UUcv l^ut) EJ&is odli 
I^S Afiftfl : j\i jlJl :JV5 OUI uU4 jUll 
:<JU3 jfj \^i 01J 3j£ :jlJj $U£ 
‘JLr^ <Si ^i)' ijj : j\i «£Ul <jjl 

\'jjx> 4pl 4JJ\ Sji E*-lEi :J\A J^ill 4 j JsfljU 

Sli SU£*S ( LUJ\ :JVS diil di' J&1 : jl* 

tjjl $5 ll$J '<U> iljj jljti 15 JJ 3 

ji aSi p (J* ^ i|3 il^j cjls <>* 35 iSJJs 
j4j : jii* «Aiiifej Ajjjd o^*^' 

S/t j»ji)l Ste (.5 jii 3_ jCil cJ^aS 

5 jlil 3 Ua£>l sjjJb tdJllUvi dJb ju < 4 Jdb 

(Jjii 3 <JU3]3 di 13 

dil I>{ jfr 4 jui J^iil 5| jul 

di 3 lEi.ll IjUi 3 J JlHj ^J=aJ |U1 

CsJ^ (3i :J^A3 jjtf ££• Oojj jJO :jul 

4 L?^ 1 ^ £ Ji A' «&£ 

aJlc- Sji li$J jll U jio 4 ) jui <4*1 j&3 a 5J jd 
33IE13 cJ 5 * : JUl ll* dli Jj U jio 

:jul AjjjJ? ^ jjLc-Sn J 13 c-j^ u Ji ifoi 

jCil £j cijaAJj tjjoi ^13 (jdj 

«lU.Uil db p < 4 &b *j|i gsll S'! (Jl ji-j ££ 

££ I4J MES! oli t 3 joJ dilli Ij ijjJb 
jui 5^3 j ii£j£u dll Sji ^ft! «idS' oi :JIas 
p^2»i ;-h J i oA A Ia -U*3 (^Uit 

JJi ^Axji UjIs dUU dLEat jui d aj jil 
dJL«^U« Jc <dUc. ijjl 


lioJo- i_jU 0\ :kLu^|I ijIsS" :|j (5jU%JI <>-j£-\) 

( tMlr-i {Si J 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Rasulullah ^ bersabda, "Dahulu 
ada tiga orang dari Bani Israil, yaitu si belang, 
botak, dan buta. Allah berkenan menguji 
mereka dengan mengutus malaikat untuk 
menemui mereka. Malaikat mendatangi si 
belang (sopak) lalu bertanya kepadanya, 
'Apa yang paling kamu sukai? 1 Orang ini 
menjawab, 'Warna kulit yang bagus dan baik, 
sebab sekarang ini orang-orang menjauhiku 
lantaran merasa jijik.' Maka, malaikat tadi 
mengusap kulitnya hingga hilang penyakitnya 
dan berubah menjadi warna dan kulit yang 
bagus. Lalu malaikat bertanya lagi, 'Harta apa 
yang paling kamu sukai?' Orang itu menjawab, 
'Unta.' Kemudian ia diberi puluhan unta, lalu 
malaikat berkata, 'Semoga Allah memberikan 
keberkahan kepadamu pada unta-unta itu.' 
Kemudian malaikat tadi mendatangi si botak 
seraya bertanya, 'Apa yang paling kamu 
sukai?' Si botak menjawab, 'Tumbuh rambut 
yang bagus dan penyakit ini hilang dariku, 
karena saat ini orang-orang menjauhiku.' 
Lalu malaikat itu mengusap kepala si botak 
sehingga hilanglah penyakitnya dan berganti 
dengan rambut yang bagus/ Lalu malaikat 
bertanya lagi, 'Harta apa yang paling kamu 
sukai?' Orang itu menjawab, 'Sapi/ Maka ia 
diberi seekor sapi yang hamil lalu malaikat 
berkata, 'Semoga Allah memberikan 
keberkahan kepadamu pada sapi itu/ 
Kemudian malaikat tersebut mendatangi si 
buta lalu bertanya kepadanya, 'Apa yang 
paling kamu sukai?' Si buta menjawab, 'Aku 
ingin Allah mengembalikan penglihatanku 
sehingga dengan penglihatan itu aku dapat 
melihat manusia/ Kemudian malaikat 
itu mengusap matanya hingga Allah 
mengembalikan penglihatannya. Lalu 


1243 



malaikat bertanya lagi, 'Harta apa yang paling 
kamu sukai?' Si buta menjawab, 'Kambing.' 
Lalu ia diberi seekor kambing yang hamil. 
Setelah beberapa lama maka masing-masing 
telah memiliki satu lembah unta, satu lembah 
sapi, dan satu lembah kambing. 

Selanjutnya malaikat tadi kembali mendatangi 
orang yang dulunya berpenyakit sopak dalam 
bentuk orang yang berpenyakit sopak lalu 
berkata, 'Saya orang miskin yang kehabisan 
bekal dalam perjalananku ini. Tidak ada 
yang menyampaikan aku ke tujuan, kecuali 
Allah. Maka aku memohon kepadamu demi 
Allah yang telah memberimu warna dan 
kulit bagus serta kekayaan seekor unta agar 
menyampaikan aku ke tujuan perjalananku 
ini.' Orang yang dulunya sopak ini berkata, 
'Hak-hak orang masih banyak.' Lalu malaikat 
bertanya kepadanya, 'Sepertinya aku 
mengenalmu. Bukankah kamu dahulu orang 
yang berpenyakit sopak yang dijauhi manusia 
dan kamu dalam keadaan fakir, lalu Allah 
memberimu harta?' Orang ini menjawab, 'Aku 
memiliki semua ini dari warisan orang tua.' 
Malaikat tadi berkata, 'Jika kamu berdusta, 
semoga Allah mengembalikanmu kepada 
keadaanmu semula.' 

Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang 
yang dulunya botak dalam bentuk keadaan 
orang yang berkepala botak. Malaikat berkata 
sebagaimana yang dikatakan kepada orang 
pertama, lalu orang yang dahulunya berkepala 
botak ini menjawab seperti jawaban orang 
yang dulunya berpenyakit sopak. Lalu malaikat 
berkata, 'Jika kamu berdusta, semoga Allah 
mengembalikanmu kepada keadaanmu 
semula.' 

Kemudian malaikat mendatangi orang yang 
dulunya buta dalam bentuk keadaan orang 
yang buta, lalu berkata, 'Saya orang miskin 
yang bekalku telah habis dalam perjalananku 
ini. Tidak ada yang menyampaikan 
aku ke tujuan, kecuali Allah. Maka aku 


memohon kepadamu demi Allah yang telah 
mengembalikan penglihatanmu, berilah 
aku seekor kambing agar menyampaikan 
aku ke tujuan perjalananku ini.' Orang yang 
dahulu buta menjawab, 'Dahulu aku adalah 
orang yang buta lalu Allah mengembalikan 
penglihatanku. Aku juga seorang yang fakir 
lalu Dia memberiku kecukupan. Untuk itu, 
ambillah sesukamu. Demi Allah, aku tidak akan 
menghalangimu untuk mengambil sesuatu 
selama kamu mengambilnya karena Allah.' 
Malaikat itu berkata. Tahanlah hartamu. 
Sesungguhnya kalian bertiga sedang diuji 
oleh Allah. Allah telah rida kepadamu dan 
murka kepada kedua temanmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Hadits tentang kusta, kebotakan, dan buta 
yang menimpa Bani Israil (51 )) 

-Penjelasan - 

: Disebutkan dalam Al-Qdm&s, ba'-ra'- 
shad adalah satu suku kata, artinya kilauan 
pada se suatu yang berbeda dengan warna 
keseluruhannya. 

adalah orang yang memiliki belang- 
belang putih pada tubuh karena kerusakan 
pada watak. 

4» Ijj : Maksudnya sudah terdahulu di 
dalam ilmu Allah lalu Allah bermaksud 
menampakkannya. Maksudnya bukan 
sesuatu muncul bagi Allah setelah sebelumnya 
tersembunyi, karena ini mustahil bagi Allah. 

: Menguji mereka. 

: Orang-orang merasa jijik melihatku. 

: Mengusap tubuhnya. 

CSm : Belang-belang putih kemudian 
hilang. 

hjii : Unta yang hamil sepuluh bulan 
sejak dikawini unta jantan. Pendapat lain 
menyatakan; unta betina disebut ‘asyra' 
ketika sudah melahirkan, dan unta tersebut 
adalah harta yang paling berharga. 


1244 



: Orang yang tidak punya rambut (botak). 

: Mengusap kepalanya. 

CS>m : Kebotakannya hilang. 

: Ia mengusap kedua matanya. 

1% iVL : Kambing yang punya anak. Pendapat 
lain mengatakan; kambing bunting. 
o'a* : Dua orang yang memiliki unta 
dan kambing. Maksudnya mengurus proses 
persalinannya. 

&£ 4J55 : Pemilik kambing, 
juil cj : Jamak j^., maksudnya usaha- 
usaha yang ia lakukan dalam mencari rezeki. 
Pendapat lain mengartikan; habl adalah 
gundukan pasir memanjang. Ibnu At-Tin 
menjelaskan, perkataan si malaikat yang 
menyebutnya orang miskin dan seterusnya, 
maksudnya kau memang seperti itu. Ini 
termasuk kata-kata sindiran dengan maksud 
untuk membuat perumpamaan agar ia 
konsentrasi. 

SU : Tiada yang mencukupi, tiada yang 
melindungi. 

^ 1 : Aku tidak mampu mencapai tujuanku 
selain karena pertolongan Allah, 
ulj p : p di sini untuk tingkatan ke bawah, 
bukan ke atas. Kata-kata ini dan kata-kata 
semacamnya yang diucapkan malaikat adalah 
kata-kata sindiran, bukan pemberitahuan, 
seperti disebutkan dalam perkataan Ibrahim, 
"Ini Rabbku,” “Dia saudariku." 

'• Dari kata liii artinya kecukupan dan 
penjagaan. Maknanya; aku bertawasul 
kepada-Nya untuk mencapai tujuanku. 

J&' Ui oijj Xsi : Aku mewarisi harta 
ini dari ayah-ayah dan kakek-kakekku, dimana 
masing-masing di antara mereka adalah orang 
besar yang mewarisi dari orang besar. 

U j) iui : Allah membuatku seperti ini, 

berpenyakit sopak dan miskin. 


& iiiif I Sl : Aku tidak ingin 

mempersulit dirimu untuk mengembalikan 
sesuatu yang kau minta atau yang kau ambil 
dariku. 

r^' •' Kalian diuji. Al-Karmani 

menjelaskan, watak si buta lebih benar dari 
watak kedua temannya, karena sopak adalah 
penyakit yang muncul disebabkan oleh 
kerusakan pada watak dan tabiat, demikian 
halnya kebotakan. Berbeda dengan buta yang 
tidak seperti itu, bahkan mungkin disebabkan 
faktor luar. Karena itulah watak orang buta 
baik, sementara watak kedua temannya tidak 
baik. 


HAD1TS KE- 1869 

{Jj iAah -\K\S 

& uj jjii 1 «ii jk: j 
515 j '^5 Jjj 

yo C*Px**o\ 4) La «SLiJI giv 

3 'H & 433 " 

pAj W :oUj)l M :j tJjUJl ^i-i) 

(Vjjll J* pi-j fAc- 

Sa'ad berkata, "Aku adalah orang Arab 
yang pertama kali membidikkan panah di 
jalan Allah. Kami juga pernah berperang, 
saat itu kami tak punya makanan kecuali 
daun hublah (daun dari pohon yang tidak 
memiliki buah) hingga salah seorang dari 
kami buang kotoran sebagaimana kotoran 
kambing. Kemudian orang-orang Bani Asad 
akan mengajariku tentang Islam. Karena itu, 
merugilah aku dan usahaku sia-sia." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan hati’ 
(81), Bab: Kehidupan Nabi sgjj dan para 
shahabatnya (1 7)) 


1245 



Penjelasan 

d5o>Jl : IniterjadipadapasukanUbaidah 

bin Harits bin Muththallib, peperangan yang 
dialami pasukan ini adalah peperangan 
pertama antara kaum musyrikin dengan 
kaum muslimin. Pasukan ini adalah pasukan 
pertama yang dikirim Rasulullah sg pada 
tahun pertama hijriyah. Nabi jjjg mengutus 
sejumlah kaum muslimin ke kawasan Rabigh 
untuk menghadang kafilah dagang kaum 
Quraisy, mereka saling melesakkan panah dan 
tidak terjadi bentrok dengan pedang. Sa’ad 
adalah muslim pertama yang melesakkan 
panah (dijalan Allah). 

: Buah pohon salam, atau buah pohon- 
pohon berduri secara umum, seperti akasia. 
jJLUl 11*3 : sejenis pohon pedalaman. 
y£ : kiasan untuk sesuatu yang keluar saat 
buang air besar. 

ilU: tidak bercampur satu sama lain karena 
kering dan terpisah. An-Nawawi menjelaskan, 
ini menunjukkan kezuhudan mereka terhadap 
dunia, mempersedikit bagian dari dunia, sabar 
dalam ketaatan kepada Allah dan menjalani 
kesulitan yang berat. 

jlJ £ p : Bani Asad termasuk orang- 

orang yang murtad setelah Nabi wafat, 
mereka mengikuti Thalhah bin Khuwailid Al- 
Asadi kala mengaku nabi. Mereka kemudian 
diperangi Khalid bin Walid di masa Abu Bakar 
danKhalidberhasilmengalahkanmereka.Sisa- 
sisa pengikut Thalhah kembali ke pangkuan 
Islam, Thalhah bertobat dan keislamannya 
semakin membaik. Sebagian besar di antara 
mereka tinggal di Kufah setelah itu. Mereka 
ini termasuk orang-orang yang mengadukan 
Sa’ad bin Abi Waqqash, gubernur Kufah, 
kepada Umar hingga Umar mencopot Sa’ad. 
Di antara perihal yang mereka adukan kepada 
Umar adalah Thalhah tidak shalat dengan 
baik. 


: Mendirikanku. Ta’zir adalah mendirikan 
di atas hukum-hukum dan kewajiban- 
kewajiban. Demikian seperti dijelaskan Abu 
Ubaid Al-Harawi. Ath-Thabari menjelaskan, 
maknanya ia meluruskan dan mengajariku. 
Seperti ta’zir yang diberikan seorang sultan 
yang berarti meluruskan dan memberi 
pelajaran. 


HAD1TS KE-1870 

j\i :j\i &\ (g 3 “'AV* 

JT Jjjl ^ ^ 

jK uS >-Ai w 

jJ-v) <JLc (jfJl 

Abu Hurairah m berkata, Rasulullah si 
bersabda, "Ya Allah, anugerahkanlah rezeki 
kepada keluarga Muhammad sekadar 
keperluan makan saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan hati' 
(81), Bab: Kehidupan Nabi M dan para 
shahabatnya (17)) 

Penjelasan 

Al-Qurthubi menyatakan, makna hadits 
ini; Nabi M memohon rezeki sekedarnya 
saja, karena qut adalah makanan sekedar 
untuk menegakkan badan dan mencukupi 
keperluan. Kondisi seperti ini menghindarkan 
seseorang dari petaka-petaka kekayaan dan 
kemiskinan sekaligus. 


HADITS KE-1871 

:cJ\S il|X> -\AV\ 

j»oi jjje A jJlfr AlJl 1^*0 jl U 


1246 



*J$l j* 

jM 

J-O tgjl OK u vV * r A»«l*Sll v^" v * : (i (iljUJI K>.ji. i) 

(0j^\ AjIswIj jJuy Ajlfr -U)l 

Aisyah ® berkata, "Sejak tiba di Madinah, 
keluarga Muhammad ^ tidak pernah merasa 
kenyang makan gandum hingga tiga malam 
berturut-turut sampai beliau meninggal." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Makanan" (70), Bab: 
Keadaan Nabi sg dan para shahabat dalam 
hal makan (23)) 

Penjelasan 

: Gandum, bentuk tunggalnya 'j. 
uM J*- : Isyarat bahwa beliau tetap berada 
dalam kondisi seperti itu selama tinggal di 
Madinah selama sepuluh tahun, termasuk 
saat-saat beliau bepergian dalam perang haji, 
dan umrah. 


HAD1TS KE- 1872 

U :cJl3 tljlft gbj -MVf 

4 Al j-* jl jfl 

Ujblj^.1 % 

(jljC oK U>S v_»V» \Y Jl i_>bS” A\ : J ^jUJI 4». y. t) 
jJu y 4-k- Jil J-s. 

Aisyah ^ berkata, "Keluarga Muhammad ^ 
tidak pernah makan hingga dua kali dalam 
sehari, kecuali salah satunya dengan makan 
kurma." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Melunakkan hati ' 
(81), Bab: Kehidupan Nabi jjjjj dan para 
shahabatnya (17)) 


Penjelasan 

JT : Kadang yang dimaksud kata ini adalah 
Muhammad sendiri. 

jlS tifttii.i Sli «pjs g : Ini mengisyaratkan 
bahwa kurma adalah makanan yang lebih 
mudah mereka dapatkan dari pada makanan 
lain. Juga mengisyaratkan, keluarga Nabi 
kadang hanya makan sekali dalam sehari. Jika 
pun makan dua kali, yang sekali pasti dengan 
kurma. 


HADITS KE- 1873 

\£\ Al liSlE iiojS- -1AVr 

J^ll jl JkliJ & jl jji-t jjl cJll 

°4b' A*' <J^Jl 

jli) jU 4*Jj £> 4Jdl ^0 4JJ1 oCj! 

:cj\5 V3 Ai» G :cJJi 

Jj' 5? JJ iifaj Jdl} J3 

ColS” (|ju <tj aJlC- 4jjl jo 

4JJ1 A' jL^J 

^*dl i y^ jJLj a^Lc. 

WUu, 4 T Al« r >l,\:4j>l v tS" 4^1) 

(W^ 

Aisyah & meriwayatkan bahwa ia pernah 
berkata kepada Urwah, "Hai keponakanku, 
sesungguhnya kami memperhatikan hilal 
kemudian hilal untuk ketiga kalinya dalam 
dua bulan dan tidak ada api yang dinyalakan 
di rumah Rasulullah jg." Aku berkata, "Wahai 
bibiku, lantas apa yang dapat menjadikan 
kalian bertahan hidup?" Dia berkata, "Dua 
hal yang hitam, kurma dan air. Hanya saja, 
tetangga Rasulullah dari kalangan Anshar 
ada yang mempunyai kambing perahan, 


1247 



maka mereka mengirimkan susunya 
kepada beliau. Dan kemudian Rasulullah jg. 
memberikannya kepada kami " 

(HR. Bukhari, Kitab: * Hadiah " (51), Bab: 
Keutamaan dan anjuran memberi hadiah (1)) 

- Penjelasan - 

\ 51 '• di sini diringankan dari harakat 

yang berat, kata ini masuk ke dalam fi’il 
madhi nasikh. Lam pada kata ‘J& sebagai 
pembeda antara lam taukid dan lam nafi. 

$ : Dengan mengacu pada hilal atau 
bulan, kemudian melihat lagi pada awal 
bulan kedua, lalu bulan ketiga, sehingga 
jumlah keseluruhannya adalah enampuluh 
hari dan yang dilihat adalah tiga kali hilal, 
iuilj jlsll sglSjity : Ini untuk meratakan saja, 
karena air tidak ada warnanya. Kurma disebut 
aswad yang berarti hitam, karena umumnya 
kurma Madinah berwarna hitam. 

: Jamak sama seperti kata &£ 
(pemberian) secara kata dan makna. Makna 
aslinya adalah hasil unta atau kambing. 
Ada yang menyatakan, hanya disebut 
untuk unta, dan disebut untuk kambing 
secara majaz. Al-Qasthalani menjelaskan, 
maksudnya kambing yang ada susunya. 

: Memberi Nabi hasil unta atau 
kambing. Hadits ini menunjukkan, para 
sahabat pada mulanya hanya mengambil 
sedikit bagian dari dunia. Hadits ini juga 
menunjukkan keutamaan zuhud, lebih 
mementingkan orang miskin dan mengajak 
serta mereka untuk merasakan apa yang 
dimiliki orang yang memiliki harta. Juga 
menunjukkan, seseorang boleh menceritakan 
kondisi sulit yang pernah dialami setelah 
Allah memberikan keleluasaan untuk 
mengingat segala nikmat yang Allah berikan, 
dan untuk menghibur orang lain. 


HADITS KE-1874 

:cJ\3 1 -\AVl 

& 'drT f&j 

^ ^ v s-tSll v- 4 1' **A 

Aisyah & berkata, "Rasulullah wafat 
setelah kami kenyang makan al-aswaddn 
(kurma dan air)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Orang yang makan hingga kenyang (6)) 

Penjelasan 

Maksudnya, Nabi ^ kenyang ketika semua 
sahabat kenyang, dan kondisi kenyang ini 
terus bertahan. Kondisi ini berawal sejak 
penaklukan Khaibar. Ini terjadi tiga tahun 
sebelum Nabi % wafat. Maksud Aisyah 
adalah kenyang kurma secara khusus, tanpa 
air. Hanya saja air yang turut disebut Aisyah 
di sini mengisyaratkan bahwa mereka merasa 
kenyang dengan menyatukan kurma dan 
air, seakan wawu di sini artinya bersama, 
bukannya air semata yang memberikan rasa 
kenyang. 


HADITS KE-1875 

U : jll i! C. #)l (S&j ojjji & 1 -\AV0 

'^A (jju iij 4&1 jl 

oM ssSti 

rjliu Jji i_Aj \ v-AsS" V 1 : j 

Abu Hurairah m berkata, "Keluarga 
Muhammad tidak pernah kenyang 


1248 



makanan selama tiga hari berturut-turut 
hingga beliau wafat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Makanan " (70), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Makanlah dari yang 
baik apa-apa yang telah kami rezekikan 
kepadamu." {t)) 

Penjelasan 

Nampaknya, adanya mereka tidak kenyang 
disebabkan karena minimnya bahan 
makanan. Meski mereka punya, namun lebih 
mementingkan orang lain dari pada diri 
sendiri. 


HADITS KE- 1876 

(U 4 JLC. 4JJI jlfr -\AV\ 

ijjJ-jo H :jii pjuj &£. aiii 5' 

|3 0^ jSlji Jf 

u 

j i^Lall oU or :5^Lo]l v r >b^' K : j (jljtiJI 

(i_jt jjJlj c-a—fk' 

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah gjj bersabda, "Donganlah kalian 
memasuki tempat mereka yang sedang disiksa 
kecuali jika kalian menangis. Dika tidak bisa 
menangis maka janganlah kalian memasuki 
tempat mereka agar kalian tidak tertimpa 
sebagaimana yang menimpa mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalaf (8), Bab: Shalat 
di tempat reruntuhan atau tempat yang 
pernah terkena azab (53)) 

- -Penjelasan 

S : Larangan ini Nabi sgg sampaikan 
ketika mereka melintasi perkampungan Hijir, 


perkampungan kaum Tsamud kala mereka 

bergerak menuju Tabuk. 

oyliil jc : Mereka adalah kaum Shalih. 

Maksudnya, jangan memasuki perkampungan 

mereka. 

fi=4Ls4 S : Beri’rab rafa’ dengan asumsi Y di sini 
nafi. Maknanya: agar kalian tidak tertimpa. 
Alasan kekhawatiran ini adalah karena tangisan 
mendorong untuk merenung dan memetik 
pelajaran. Seakan Nabi ig memerintahkan 
para sahabat untuk merenungkan kondisi- 
kondisi yang mengharuskan untuk menangis, 
seperti kuasa Allah untuk menimpakan siksa 
kepada kaum Tsamud karena mereka kafir, 
meski mereka berkuasa di bumi dan diberi 
tenggang waktu lama, kemudian setelah 
itu Allah menimpakan siksa berat kepada 
mereka. Allah Maha membolak-balikkan hati, 
sehingga tidak menutup kemungkinan jika 
kesudahan seorang mukmin berakhir seperti 
itu, membalas nikmat Allah dengan kekafiran 
seperti yang dilakukan kaum Tsamud, tidak 
menggunakan akal untuk apa yang wajib 
diimani dan ditaati. Oleh karenanya, siapa 
yang melintasi jejak-jejak orang-orang seperti 
kaum Tsamud lalu tidak merenungkan sesuatu 
yang mengharuskan untuk menangis karena 
memetik pelajaran dari kondisi mereka, 
artinya ia lalai seperti mereka, di samping 
menunjukkan hatinya keras dan tidak 
tenang. Kondisi ini bisa saja menyeret yang 
bersangkutan melakukan perbuatan seperti 
yang mereka lakukan, sehingga tertimpa azab 
seperti yang menimpa mereka. Demikian 
penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Al- 
Fath. 


HADITS KE-1877 

tUj “M YY 


1249 



\&c*\j «Iajo £fA Op jbjl 

^)l A>J>C’ 4 a)I 4JJ1 j»Aj*l3 &J 

Jj^l 1 ydju o5 «&/? £2 ij%|4| 

C«JD £<pl jijl ljiAXt>0 ^1 (^JWlll 

aS&I lii )J 

lii) AUl Jji «-»L \Y :*UjjSll <_jbS” V :j i£jUkJI A^i-i) 

(l^-U ,. .'.. .^-1 

Abdullah bin Umar S© meriwayatkan 
bahwa orang-orang bersama Rasulullah ^ 
singgah di Al-Hijr, daerah Tsamud. Mereka 
lantas mengambil air dari sumurnya dan 
membuat adonan roti. Kemudian Rasulullah ag 
memerintahkan mereka agar menumpahkan 
airyang diambil dari sumurnya dan menjadikan 
adonan roti tadi sebagai makanan unta serta 
memerintahkan mereka agar mengambil air 
dari sumur-sumur yang biasa diminum oleh 
unta mukjizat Nabi Shalih $jg&" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Para NabT' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Kepada (kaum) Tsamud 
saudara mereka Shalih" (1 7)) 

Penjelasan 

<J4 : Kawasan ini terletak di antara 
Madinah dan Syam. 

j : Mereka membuat adonan roti 
dengan air yang diambil dari sumur kawasan 
Tsamud. 

Vyijii : Menuang dan membuang. 

o^jl : Adonan yang dicampur dengan air dari 

sumur kawasan tersebut. 


BERBUAT BAIK KEPADA JANDA, 
MISKIN, DAN ANAK YATIM 

HAD1TS KE-1878 

J\i :J\S ‘SjJjA (J>\ iioA> ->AVA 

<y£Lj\j &>j}\ jp £. ibi 

jCp) I jJL a)\ JJjl jJUJtj l (4jbl jl m 3 

(JaSII jJp UttJI J-ai <_jL N :CAiidl )_As£' ’W : j Aa-p-t) 

Abu Hurairah m berkata, Nabi jgg bersabda, 
"Orang yang berusaha untuk membantu 
wanita janda dan orang miskin itu bagaikan 
orang yang berperang jihad fi sabilillah, atau 
bagaikan orang bangun shalat malam dan 
puasa di siang hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nafkah" (69), Bab: 
Keutamaan memberi nafkah kepada keluarga 

(D) 

Penjelasan 

a-LUl : Orang yang pergi dan datang untuk 
mendapatkan nafkah. Maksudnya orang 
yang bekerja untuk para janda dan orang 
miskin, bekerja untuk mencukupi keperluan 
mereka berdua. 

si»$l : wanita yang tidak bersuami, entah 
sudah pernah menikah sebelumnya ataupun 
tidak. Pendapat lain mengartikan; ia adalah 
wanita yang berpisah dengan suaminya. Ibnu 
Qutaibah menjelaskan, disebut armalah 
karena kondisi miskin dan lenyapnya 
perbekalan karena kepergian suami. 

Ji-jH Jijt artinya seseorang kehabisan bekal. 


1250 



KEUTAMAAN MEMBANGUN MASJID 

HADITS KE- 1879 

a!£ Zi\ (s&j ci 5^ -MV* 

5^ 5Ui£- Aji 4JJl J-J.C- ji. 

•a?****'® iji?" ‘A-i g^liil jcx- «Jjjb 

(ii3 1 (^=wl '-pfcj Al)l c)_^pl 

(J-J ^ : Jjjb ‘j*i*y C-oi**» 

ilil ££aLu aJ aSJI jJj <AUl A>j Aj ^JiHIj IjLtcmJo 
(ijji — . (_>U T» :o^LaJl oUS" A : J tSjUJt 

Utsman bin Affan s» meriwayatkan dari 
Ubaidillah Al-Khaulani bahwa ia mendengar 
Utsman bin Affan m berkata di tengah 
pembicaraan orang-orang sekitar masalah 
pembangunan masjid Rasulullah |j£. la 
berkata, "Sungguh, kalian telah banyak 
berbicara, padahal aku mendengar Nabi ^ 
bersabda, 'Siapa yang membangun masjid 
karena mengharapkah rida Allah maka Allah 
akan membangunkan untuknya yang semisal 
itu di surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sha/af" (8), Bab: Orang 
yang membangun masjid (65)) 

Penjelasan--- 

: Maksudnya ketika hendak 

membangun masjid Rasulullah $H dengan 
batu-batu berukir, tiangnya dibuat dari 
batu, dan atapnya dibuat dari kayu. Menurut 
pendapat masyhur, ini terjadi pada tahun 30 
hijriyah. Masjid Rasulullah jg tidak direnovasi 
total, hanya diperindah dan diperkuat. 
j£j &\ : Kalian banyak berbicara mengingkari 
apa yang aku lakukan. 

a, ^ : Maksudnya membangun masjid demi 
mencari wajah Allah. 


i : Maksudnya Zat Allah demi mencari 
rida-Nya, bukan karena riya' ataupun 
sum'ah. Ibnu Jauzi menyatakan, "Siapa 
menulis namanya di masjid yang ia bangun, 
ia jauh dari keikhlasan.” 


HADITS KE-1880 

AUl (Jls ijJlS ojCj> iioJj>- — ^ AA* 

<Aj AAlI j u < u Arti £> 

Aj Ali! JVji 

1 i_>L rjli jll A \ A>y£-I) 

Dundub berkata, Rasulullah jg bersabda, 
"Barang siapa yang beramal karena sum'ah, 
Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. 
Sedangkan barang siapa yang beramal 
karena riya', Allah akan menjadikannya 
dikenal riya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan hatf' (81), 
Bab: Riya' dan sum'ah (36)) 

-Penjelasan 

% J&\ £ : Al-Hafizh Al-Mundziri 

menjelaskan, siapa yang memperlihatkan 
amalannya kepada orang lain karena pamer, 
Allah memperlihatkan niat buruknya 
pada hari Kiamat dan Allah membeberkan 
aibnya di hadapan para saksi. Al-Khaththabi 
menjelaskan, maknanya siapa melakukan 
amalan secara tidak ikhlas, tapi ingin 
dilihat dan didengar orang, ia diberi 
balasan setimpal; Allah mengumumkan, 
membeberkan aibnya dan menampakkan 
apa yang ada di dalam batinnya. Al-Hafizh 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, ada 
yang menyatakan, siapa melakukan suatu 
amalan dengan tujuan meraih wibawa dan 
kedudukan di mata manusia, bukan untuk 
mencari wajah Allah, Allah menjadikannya 


1251 



buah bibir orang-orang yang ingin meraih 
kedudukan, dan ia tidak mendapatkan pahala 
di akhirat. Yang lain menyatakan, makna 
ja adalah Allah mengumumkan 
atau memenuhi pendengaran banyak orang 
dengan pujian buruk di dunia atau pada hari 
kiamat sesuai niat buruk yang tersembunyi di 
dalam hatinya. 

i i iu' JJjJ «j \\j> : Dengan ya' untuk 

memantapkan kata pada keduanya. 
Maksudnya, siapa yang memperlihatkan 
amalannya karena pamer, yang ia dapatkan 
hanyalah pembeberan aib dan niat buruk 
yang ia sembunyikan di hati. 


MENJAGA LISAN 

HADITS KE-1881 

^ Jue 4&I -)AA\ 

ijfciuy <uL& 4JJl 41)1 

«jliJI £ Jjj (jfcZj U «u&JU fi&A 

(3 W Juul 

((jl— UI ha>- i_»Ij fr .'(jU ^11 v-abS” A\ :j 

Abu Hurairah m mendengar Rasulullah 
bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba 
mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan 
akibatnya. Padahal karena kalimat itulah, 
ia terlempar ke neraka lebih jauh dari ujung 
timur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan hari" (81), 
Bab: Menjaga lisan (23)) 

Penjelasan 

: Maksudnya kata-kata untuk 

memberitahukan kebaikan atau keburukan. 


entah panjang ataupun pendek, seperti kata- 
kata kesaksian. 

Ifej 0s3; U : Tidak merenungkan kata-kata yang 
diucapkan, tidak memikirkan dampak buruk 
yang ditimbulkan. 
l*j^: Jatuh. 

oy \lf : Al-Karmani menjelaskan, kata 
0 « menyertakan sesuatu bersama bilangan 
yang disebut. S yang berarti timur, 
termasuk berbilang secara makna, karena 
arah timur musim panas berbeda dengan arah 
timur musim dingin, keduanya terpisah jarak 
yang jauh. Kemungkinan cukup menyebut 
salah satu dua hal yang berhadapan, seperti 
disebut dalam firman Allah e&, " Dan Dia 
jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu 
dari panas" (An-Nahl: 81). 


HUKUMAN BAGI ORANG YANG 
MEMERINTAHKAN KEBAIKAN TAPI IA 
SENDIRI TIDAK MELAKUKANNYA 

HADITS KE- 1882 

4JL& 41)1 4^3 Oi A*^***' —1AA? 

Sf i? byfi : jvS illkl cjfj) 

5 ? 5 jl 4 iftf ai i&l 

vj*3 jjii Vj i>* jji S CC £if 

O u^i juu AjI :|^Ul ^ 5 ^ 0' 

U J 4*Ji£’ 4l)l 4JJl 

; JjJu AaAam) Jlfl Jji) AIx***i 

g&i ^ iJlsSf jJj£S «j&l ^ Jjul 

jJaI jLJ-l 

jllJl dlilii U 5^ «aIIc, jli)l 


1252 



: j\i ££> <JLJj UjJaU <£uS* 

<^JT Sfj <J>jJjuJU cJ5* 

Ijstj jUl <iua v-»U V : ( jli-l »Ju i_>b5" «A :<^ (JljliJl 

(«jiifr 

Usamah bin Zaid ®6 berkata, "Seandainya 
kamu mendatangi fulan lalu kamu berbicara 
dengannya." Usamah berkata, "Sungguh 
kalian melihatku tidak berbicara dengannya 
kecuali akan kuperdengarkan kepada 
kalian semua. Aku telah bicara kepadanya 
secara rahasia. Dan aku tidak membuka 
suatu pembicaraan yang aku menjadi orang 
pertama yang membukanya. Aku juga tidak 
akan mengatakan kepada seseorang yang 
seandainya ia menjadi pemimpinku, bahwa 
ia sebaik-baik manusia, setelah kudengar 
dari Rasulullah g§." Mereka bertanya, "Apa 
yang kamu dengar dari Rasulullah fgl" 
Usamah menjawab, "Aku mendengar 
beliau bersabda, 'Pada hari kiamat akan 
didatangkan seseorang, kemudian ia 
dilempar ke dalam neraka. Isi perutnya 
keluar dan terburai hingga ia berputar-putar 
bagaikan seekor keledai yang berputar- 
putar menarik mesin gilingnya. Maka, 
penduduk neraka berkumpul mengelilinginya 
dan bertanya, 'Wahai fulan, apa yang 
terjadi denganmu? Bukankah kamu dahulu 
orang yang memerintahkan kami untuk 
berbuat baik dan melarang kami berbuat 
munkar?' Orang itu menjawab, 'Aku memang 
memerintahkan kalian agar berbuat baik, 
tapi aku sendiri tidak melaksanakannya. Aku 
juga melarang kalian berbuat munkar, tapi 
malah mengerjakannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Awal Penciptaarf ' (59), 
Bab: Sifat neraka dan bahwasanya ia adalah 
makhluk {W)) 


Penjelasan 

tSSt* ^ Maksudnya Utsman bin Affan. 

: Terkaitfitnahyangterjadidiantarakaum 
muslimin dan usaha untuk memadamkan 
kobaran fitnah. Jawab (jj) dibuang, atau $) di 
sini untuk berangan-angan. 

Oj/J : kalian mengira. 

S/J : Kecuali di hadapan kalian dan 
kalian mendengar. 

CU ££*( 6' : Tanpa aku bukakan satu pun 

pintu di antara pintu-pintu fitnah dengan 
mengobarkan fitnah melalui pengingkaran 
secara terang-terangan, karena akan memicu 
perpecahan persatuan dan jamaah. 

6* : Maksudnya bahwa hal tersebut terjadi. 
JIj&S : artinya keluar dengan cepat. 

vVHst : Jamak artinya usus, maksudnya 
usus-ususnya berhamburan di dalam perut 
dan keluar melalui dubur. 


LARANGAN MEMBUKA AIB DIRI 
SENDIRI 

HADITS KE-1883 

tAJLfr 4jd! o ji jA — \AAT* 

•Jiyy p**} AMl AUl Cju* » 

i- Si3 \ ‘ "S 

v}!* jij P 6' 

\j£j \ j& £>-jUl cJup lj : iyul t&l 

4JL& iAJj ijL ui OU 

Jc iyjll ub i— jIiS* YA :j 

Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Setiap umatku 


1253 



dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang 
yang terang-terangan berbuat dosa. Dan di 
antara orang-orang yang terang-terangan 
berbuat dosa adalah seorang hamba yang 
melakukan sesuatu di waktu malam sementara 
Allah telah menutupinya, kemudian di waktu 
paginya ia berkata, 'Wahai fulan, semalam 
aku berbuat ini dan itu.' Padahal pada malam 
harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Rabbnya 
dan pagi harinya ia membuka apa yang telah 
ditutupi oleh Allah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Seorang 
Mukmin menutupi keburukan dirinya (60)) 

Penjelasan 

jlii : Diampuni dosa-dosanya dan tidak 
disiksa karenanya. 

: Orang-orang yang memperlihatkan 
kefasikan karena merendahkan hak Allah, 
Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin yang 
saleh. 

: Sikap tidak perduli terhadap 
tutur kata dan perbuatan. 

: Malam yang telah berlalu saat kata- 
kata ini diucapkan. Asal kata ini dari kata 
artinya hilang. 


MENDOAKAN ORANG BERSIN 
DAN LARANGAN MENGUAP 

HADITS KE-1884 

:Jl5 4)Jl ^ AAL 

«ji-j aII & &\ ^ Ilc- jSU-j jUifr 

4JJI $ llftj wttll jL *■ lift 

-uJ-\ iuoMl va 


Anas bin Malik m berkata, "Dua orang laki- 
laki tengah bersin di dekat Nabi 5^5, lalu beliau 
mendoakan yang satu dan membiarkan 
yang lain. Saat ditanyakan kepada beliau 
mengenai hal itu, beliau menjawab, 'Orang 
ini memuji Allah (maka aku mendoakannya). 
Dan yang ini tidak memuji Allah (maka aku 
tidak mendoakannya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Membaca 'hamdalah' bagi orang yang 
bersin { 123)) 

Penjelasan 

UiSif olii : Mengucapkan -Al (semoga 
Allah merahmatimu). Makna asli tasymit 
adalah menghilangkan rasa senang musuh 
atas musibah yang menimpa. Pola kata 
tafil bermakna menghilangkan, contoh, 
jA\ oii. Artinya, aku menghilangkan kulit 
unta (menguliti). Kata tasymit selanjutnya 
digunakan untuk doa kebaikan, seakan 
mendoakan agar ia tidak berada dalam 
kondisi yang membuat musuhnya senang. 
Atau, ketika ia memuji Allah, artinya ia 
memasukkan sesuatu yang menyusahkan di 
dalam diri setan, sehingga ia merasa senang 
terhadap kondisi yang dialami setan. 


HADITS KE-1885 

«AJLfr ^ — MA® 

«OUalDl ojlSJl jjilj aIIc. 4JJI 

Abu Hurairah as» meriwayatkan, Nabi $5 
bersabda, "Menguap itu dari setan. Karena 
itu, bila seorang dari kalian menguap 
hendaklah sebisa mungkin ia menahannya." 7 

7 Al-Kirmani berkata, "Artinya, hendaklah seseorang 


1254 



(HR. Bukhari, Kitab: " Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sifat iblis dan bala tentaranya (11)) 

Penjelasan 

: Bernafas sambil membuka mulut 
untuk membuang uap-uap yang tersendat 
pada otot-otot tulang rahang. 
oUiliJI & : Karena menguap disebabkan oleh 
perut terisi penuh, berat jiwa dan keruhnya 
indera, di samping menguap menimbulkan 
kelalaian, malas, dan salah faham. Ini semua 
terjadi dengan perantara setan, karena setan- 
lah yang menghiasi syahwat hingga terlihat 
indah bagi jiwa. Untuk itulah menguap 
dikaitkan dengan setan. 

u : Melakukan upaya-upaya untuk 
menangkalmenguap. Maksudnyabukanyang 
bersangkutan kuasa untuk menangkalnya, 
karena yang terjadi tidak menangkal secara 
hakiki. Yang lain menyatakan, maksudnya 
ketika hendak menguap. Al-Karmani 

menjelaskan, maksudnya hendaklah 

menutupi dengan meletakkan tangan di 
mulut agar setan tidak mendapatkan apa 
yang ia inginkan, seperti memperburuk raut 
mukanya dan masuk ke dalam mulutnya. 


TENTANG TIKUS, BINATANG YANG 
BERUBAH BENTUK 

HADITS KE- 1886 

Al < 14 ^* -1AA1 

& ol oIaS : jlfl jJuj t Al -gi)l 

^11 131 Si J13 u ,,5jja Si jjip} (jj 

liij |J Jj^Ii o^i W bi jiiJi 

menahannya dan meletakkan tangan di mulutnya agar 
setan tidak bisa mewujudkan keinginannya untuk 
memperburuk mukanya dan masuk ke dalam mulutnya.” 


Col :JlA3 L C •Jjii *\Jjl 

pJLAl Jl» Jj> \0 »Ju ^ : j *j^a-i) 

(JLJ-1 ^ 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Satu umat dari Bani Israil telah 
hilang dan tidak diketahui lagi apa yang telah 
dilakukan oleh umat tersebut. Aku mengira 
bahwa umat itu telah dijelmakan dalam 
bentuk tikus. Bila diletakkan susu unta, mereka 
tidak meminumnya. Dan bila diletakkan susu 
kambing, mereka meminumnya." Kemudian 
aku ceritakan hal ini kepada Ka'ab dan ia 
berkata, "Apakah kamu mendengar Nabi ^ 
bersabda seperti itu?" "Ya," jawabku. Dia 
bertanya seperti itu kepadaku berkali-kali 
hingga akhirnya aku katakan, "Apakah perlu 
aku bacakan kitab Taurat?" 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Awal Penciptaan " (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang Muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng gunung (15)) 

Penjelasan 

b \ : Kelompok. 

Uljl S : Aku tidak mengiranya. 

<!>U' $ '$} : Karena daging dan 

susu unta haram bagi Bani Israil. 

£ eliJt oli! I 4 S £ 2 $ 1 $J 3 : Sya' maksudnya 
kambing. Mereka meminum susu 
kambing karena susu kambing halal bagi 
mereka, seperti halnya daging kambing. 
Ini menunjukkan perubahan wujud pada 
sekelompok Bani Israil. 

G? : Ia adalah Ka’ab Al-Ahbar. 

«33» : Dengan hamzah istifham untuk 

mengingkari. Ulama berbeda pendapat 
terkait sekelompok Bani Israil yang wujud 


1255 



mereka dirubah ini, apakah mereka memiliki 
keturunan ataukah tidak. Abu Ishaq Az-Zajjaj, 
Ibnu Al-Arabi, dan Abu Bakar berpendapat, 
sebagian di antara kera-kera yang ada, 
merupakan keturunan sekelompok Bani 
Israil yang wujud mereka dirubah. Pendapat 
kalangan ini berpedoman pada hadits bab. 
Jumhur berpendapat, mereka tidak memiliki 
keturunan. Inilah pendapat yang menjadi 
acuan, berdasarkan hadits marfu’ Ibnu 
Mas’ud dalam Shahih Muslim, "Sungguh, 
tidaklah Allah membinasakan suatu kaum, 
atau menyiksa suatu kaum lalu menjadikan 
mereka memiliki keturunan.” 


ORANG MUKMIN TIDAK AKAN 
TERPEROSOK DUA KALI PADA SATU 
LUBANG 

HADITS KE-1887 

4JJl doj> - \AAY 

*)f :JIS 4j| 4*Jl& AUl 

j» ^311 £4* 'i v'? Ar V aS) YA : j <y>i) 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Orang mukmin tidak akan 
terperosok dua kali pada satu lubang." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Adab " (78), Bab: Seorang 
Muslim tidak boleh masuk ke dalam lubang 
untuk yang kedua kalinya (83)) 

— Penjelasan 

Sl : £jJJt dengan dai artinya sengatan 
binatang-binatang berbisa, sementara £jJJI 
dengan dzal dan ‘ain adalah sengatan api. 
Makna hadits ini memerintahkan orang 
mukmin agar tegas dan waspada, jangan 


sampai lengah hingga tertipu untuk kedua 
kalinya. Bisa jadi berkenaan dengan urusan 
agama, seperti halnya berkenaan dengan 
urusan dunia. Yang terakhir inilah yang 
lebih harus diwaspadai. Sebabnya, Nabi 
menawan Abu Izzah, seorang penyair yang 
tidak bisa dikendalikan, dalam perang Badar. 
Nabi melepaskan Abu Izzah ini, ia berjanji 

untuk tidak menghasut siapapun untuk 
menyerang beliau dan tidak akan pernah 
lebih menghina beliau melalui syair. Namun 
setelah dilepaskan, ia kembali menghasut 
dan menghina. Ia ditawan pada perang 
Uhud. Ia meminta untuk dilepaskan, lalu 
Nabi sg§ bilang, "Tidaklah orang mukmin 
disengat dari satu tulang yang sama sebanyak 
dua kali.” 


LARANGAN MEMUJI SECARA 
BERLEBIHAN 

HADITS KE-1888 

Jfr : tloj» -MAA 

dUbj : jlj&i aUI ^»0 fiifi I 

1 jlc. cJuai cJdai 

S/ i>oU p 

£ lj' Vj v-i-J jiii 

o dljj jJl*j $ (3} cIjoj IjS' Ij>I 43)1 

J»-j t£> lil yb V' :obl+i)l ybS* «f 

(oUS'SU, 

Abu Bakrah berkata, "Seseorang menyanjung 
orang lain di hadapan Nabi maka 
beliau berkata, 'Celaka kamu, kamu telah 
memenggal leher sahabatmu, kamu telah 
memenggal leher sahabatmu.' Kalimat ini 
beliau ucapkan berulang kali, kemudian 


1256 



beliau bersabda, 'Siapa di antara kalian yang 
ingin memuji saudaranya maka hendaklah ia 
berkata, 'Aku mengira si fulan ini dan itu. Dan 
Allah sendiri yang membenarkannya, dan 
aku takkan memuji-muji seorang di hadapan 
Allah, tetapi aku kira ia begini dan begitu/ 
jika yang demikian diketahui darinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksian i" (52), Bab: 
Jika seseorang menilai bersih kepada orang 
lain maka itu sudah cukup (16)) 

Penjelasan 

eJ&l : Memotong leher adalah 
majaz untuk membunuh, karena keduanya 
sama-sama membinasakan. 

3t 'i- ^ : Harus. : aku kira. 

: Yang mencukupinya, artinya j&VS . 
liii Slj : Aku tidak memastikan nasib 

akhirnya, juga apa yang ada di dalam hatinya, 
karena hal itu tidak kita ketahui. 


HAD1TS KE- 1889 

: j\l t4JL p 4Ji\ (cfej - 'AA^ 

^Jp AUl 

j\) : jlil 

L» i— iL w toblj-iJI ijlsS" o? ji-\) 

Abu Musa m meriwayatkan bahwa Nabi 
% mendengar seseorang memuji temannya 
secara berlebihan. Nabi jg lantas bersabda, 
"Kamu telah binasa, atau kalian telah 
mematahkan punggung seseorang. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksiarf (52), Bab: 
Berbelit-belit dalam memberi pujian dan 
hendaklah mengatakan apa yang dia ketahui 
(17)) 


Penjelasan-- 

: Dari kata Itpfi artinya memuji secara 
berlebihan. 

: Keraguan ini bersumber dari 
perawi. Nabi jgg mengkhawatirkan orang 
yang dipuji merasa bangga diri. 


HADITS KE-1890 

Uft &\ 'jSJl 5' 'J**" -NAV 

:J(3 <|aJLw^ 

yJi\ %I)I ojjtfl jA\ j&\ Ua j^( 

Uji* J&W Jl 

Jl Jij-JI £» t-»b Yt vjlsT t : j t5jbrJ\ A^i-I) 

Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Nabi 
bersabda, "Aku bermimpi dalam tidurku 
bahwa aku sedang menggosok gigi dengan 
siwak (sejenis kayu). Lalu datang dua orang 
kepadaku yang salah satunya lebih besar 
daripada lainnya. Lalu aku berikan siwak itu 
kepada yang lebih kecil. Maka dikatakan 
kepadaku, 'Berikan kepada yang lebih tua.' 
Kemudian aku memberikan kepada yang tua." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhd’ (4), Bab: 
Memberi siwak kepada yang paling tua (74)) 

Penjelasan 

jlji : Aku memimpikan diriku. Fa’il dan 
maful-nya adalah orang yang berbicara. Ini 
termasuk salah satu keistimewaan perbuatan- 
perbuatan hati. 

j $ : Dahulukan yang paling tua. 


1257 



BERHATI-HATI DALAM 
MENCERITAKAN HADITS 
DAN MENULIS ILMU 

HADITS KE-1891 

5' ‘l*l£ 4AJl (5&J li|\c Co.U- -IAM 
oitji tlij jU- £>53% (jo 4iil 

Suii 

JJuo i_>L (r :< r JLll <— >bS" : j 

(pLy <-ic oil 

Aisyah ® meriwayatkan bahwa Nabi 
$g menceritakan haditsnya satu persatu 
sehingga andai orang menghitung, niscaya 
akan terhitung." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi (23)) 

Penjelasan 

iUJl Jlf^5 1>j£ $ : Karena Nabi 
M sangat membaca dengan pelan dan 
mengagungkan bacaan, dimana jika orang 
yang mendengar menghitung kata-kata 
atau huruf-huruf yang beliau baca, ia bisa 
melakukan hal itu karena sangat jelasnya 
bacaan beliau. 


HIJRAH 

HADITS KE- 1892 

:Jli t\j3\ j£s u CojU 

%>j <U* jijLili JjL# <jl ‘^=u jjl 
<cils>sa :J13 { ju» aJU 5» dlLl JU3 

Ul Ij :£|l iJ JIaS <uJo JlaXo 
4&I Jj-jj ^ LcjJ*» (JLS' 


UjJ%uI |»JU :jls 4 aLe- AUl ^<9 

jli Si « »3 h^' pil ju» 

O U < jij I 4 J (Ajbp9 a^xJ3> UJ cJiijs JkUl A-ji 

COja^j «JJLfr bJjrO ^jAwkJuJl 

cJLoj aIIc. jilll (JaIj UliU jJuiy aIIc- ftll 
U <1U (jbiii \j|^ 4XJl Jj-y ^ :C*i5j #jja ^li 
UI lila udj>- U jiLil co^Si plla ulUp- 
u^i ^ aJi JiU i$i« «r^s^aJi ^i jJL# 

JaI j* J?-jJ Ij Col (>J ciii 

(*J*j : Jla ? (Sy ‘IIjI*’ <jj (iSJ# Jl) iLoU I 

jflijl :cJl£a Slii Ju>-li |Lu :Jll J-Jl^cil :oJl 3 
j la) fjjji JI 3 >ill3 o 13*11 j-? £j4ill 

«i^j^l Jp ij55 lj5»~\ OysOJ Jl^l CO 133 

SjlSl (^ij <j*J Sli^ (-JU Ql5JJ*3 ( jaiij 

‘I 4 ** UJjJjJ A-JlP 4jjl 

(jjuiij ^JlC’ iiijl ^1)1 C^Jll ti>3*jj 
c-Ilia JaJLlwl 5 ^ “Ciil^a ^ I cj» jSZ a 

oj^l/l :cJila iULl i^j ^ tX55\ {ja 

l«JI : JI5 |«j Cmoj lS^” : <Jla AJJl U 

oJU li Juu llljC-Jll : jll ^3 :cJj jU 

C lisi :cJJi dUli ^ ial^w lliujj} ,j*«-i3l 
aII fr Ifrla Uii sill 5j ii)3^ ^ 4AII j_pj 

(jl <C«^3 CvtJajjll AaIp 4JJl ^giJl 

^b 1 lyt ‘Ui^J 

U^ifr ij! jl U$3 4AJla J^ljcill =jc Ujjfti Ji 
Usia «jiLlj Ic. iul Jo» ^iJl iJ lEia CJJiJI 


1258 



lift U p=aZJ& : JIS 'j/l \jS-\ JL; 'j/ ji*3 
ulijj.-jiSojSii^i jfc 

SjjJI oUjAfi. ljIj {# tjbS" 1\ :j ^jUJt <>.ji~\) 

Abu Bakar meriwayatkan dari Al-Bara' 
bin Azib, ia berkata, "Abu Bakar datang 
menemui bapakku (Azib) di rumahnya untuk 
membeli seperangkat pelana unta darinya, la 
berkata kepadanya, 'Suruhlah anakmu untuk 
membawakan pelana unta itu bersamaku.' 
Maka aku membawa pelana itu bersamanya 
lalu bapakku keluar dengan mengambil 
uang pembeliannya dan ia berkata kepada 
Abu Bakar, 'Wahai Abu Bakar, ceritakanlah 
kepadaku apa yang kalian lakukan berdua 
ketika kamu berjalan di malam hari saat hijrah 
ke Madinah bersama Rasulullah jg/ 

Abu Bakar berkata, 'Baiklah. Kami pernah 
berjalan semalaman dan keesokan harinya 
hingga siang hari. Dalan begitu lapang dan 
tidak pernah dilewati seorang pun sehingga 
tampak oleh kami sebuah batu yang tinggi 
dan memiliki naungan tempat berteduh yang 
tidak terkena sinar matahari. Maka, kami 
singgah di batu tersebut lalu aku meratakan 
tempat dengan tanganku sendiri untuk Nabi 3H 
agar beliau dapat tidur. Kemudian aku gelar 
tikar lalu aku katakan, 'Silakan istirahat wahai 
Rasulullah, aku akan menjagamu di sekitarmu/ 
Maka beliau tidur lalu aku beranjak sejenak 
untuk mengamati keadaan sekeliling tempat 
itu yang ternyata aku bertemu dengan 
seorang pemuda pengembala yang sedang 
menggiring kambingnya menuju batu tersebut 
untuk bernaung sebagaimana yang kami 
lakukan. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai 
pemuda, milik siapakah kamu ini?' Pengembala 
itu menjawab, 'Aku ini milik seseorang dari 
penduduk Madinah atau Mekah/ Aku bertanya 
lagi, 'Apakah kambingmu ini menghasilkan 
air susu?* la menjawab, 'Ya/ Aku tanya lagi, 


'Apakah kamu bersedia memerah susunya? 1 
Anak gembala itu kembali menjawab, 'Ya/ 
Maka ia mengambil seekor kambingnya lalu 
aku katakan, 'Bersihkanlah teteknya dari 
debu, bulu, dan kotoran/ 

Aku melihat Al-Bara' memukulkan salah satu 
telapak tangannya kepada yang lainnya 
untuk memberi contoh membersihkan tetek. 
Kemudian pengembala itu memerah sedikit 
susu dan memasukkannya ke dalam gelas, 
sedangkan aku membawa wadah kecil yang 
aku siapkan untuk Nabi jg yang biasa beliau 
gunakan untuk melepaskan dahaga, minum, 
dan berwudlu. Kemudian aku menemui Nabi 
3g, namun aku enggan untuk membangunkan 
beliau. Dan ketika beliau sudah terbangun aku 
menuangkan air ke dalam susu itu agar dingin 
pada bagian bawahnya lalu aku katakan, 
'Minumlah, wahai Rasulullah/ 

Beliau lalu meminumnya hingga aku puas. 
Kemudian beliau bertanya, 'Apakah sudah 
waktunya kita melanjutkan perjalanan? 
Aku jawab, 'Ya/ Maka kami berangkat 
meneruskan perjalanan setelah matahari 
condong ke barat. Sementara itu, Suraqah bin 
Malik mengikuti kami (dengan melihat bekas 
telapak kami). Aku berkata, 'Kita dikejar, 
wahai Rasulullah/ Beliau berkata, 'Donganlah 
kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah 
bersama kita/ Lalu Nabi jg mendoakan 
kecelakaan bagi Suraqah bin Malik, maka 
kuda tunggangan Suraqah terjerembab ke 
dalam tanah setinggi perutnya. 

Suraqah bin Malik berkata, 'Aku melihat kalian 
berduamendoakan kecelakaan bagiku.Tolong 
doakan keselamatan bagiku. Demi Allah, bagi 
kalian berdua, aku akan mengembalikan 
orang-orang yang mencari kalian/ Maka Nabi 
ig£ mendoakan kebaikan bagi Suraqah, lalu ia 
menjadi selamat sehingga tidaklah ia bertemu 
seseorang pun kecuali ia akan berkata, 'Aku 
telah mewakili kalian di tempat ini, (maka 
kembalilah kalian)/ Tidak ada orang yang 


1259 



ditemuinya melainkan ia memintanya agar 
kembali. Dia telah menepati janjinya kepada 
kami.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

Penjelasan 

SU-j : Pelana unta, sama seperti saraj untuk 
pelana kuda. 

: Membayar harganya. 

\Str > : dan ^ \ maknanya sama. 

s^4Jl : Tengah siang ketika matahari tepat 
berada di tengah-tengah langit. Disebut 
qa'im yang berarti berdiri karena saat itu 
bayangan tidak terlihat, seakan bayangan 
tengah berdiri tegak. 

c-Sjji : maksudnya nampak dalam pandangan 
kami. 

J' jllfc ob : Matahari belum 

menghilangkan bayangan, bahkan bayangan 
masih ada. 

: Maksudnya pakaian dari bulu 
binatang yang dikenakan. 

U etf Jaiit : Aku akan memeriksa untuk 
memastikan tidak ada musuh di sana. 

: Maksudnya bayangan, 
v-k**' : Apakah kau mendapat izin dari 
pemiliknya untuk memerah susu bagi musafir 
yang melintasimu sebagai jamuan. 

ja £\ : Kantong susu kambing, 
ilil : Gelas dari kayu yang dikeruk. 

: Sesuatu yang sedikit. Ibnu As-Sikit 
menjelaskan, kutsbah artinya seukuran 
pemerahan susu. 
sjlSJ : Wadah dari kulit berisi air. 

: yaitu aku datang tepat ketika 
ia bangun tidur. 

: jiwaku senang karena sudah minum 
banyak. 


Ji fjl : bukankah sudah tiba saatnya 
berangkat pergi. 

JLlill oJli U jJu : setelah matahari bergeser 
dari garis tengah langit dan terik matahari 
sudah hilang. 

LLjZ : kaki-kaki kuda terperosok ke 

dalam tanah. 

fc- : tanah keras. 

t^ljl : aku kira kamu berdua. 

u£j M : Allah menolong dan menjaga kalian 

berdua hingga kalian berdua sampai ke 

tempat tujuan. 


1260 



BAB 54 
TAFSIR 


HADITS KE- 1893 

jlS : JVl & 1 (£j SjJjA - wr 

: Jii : (^j Jj*“j 

jjU-jii IjJili 4dJa^- l^SjiJ obll 

\jj» ^ il»- ijjiuij Jp by^y. 

Abu Hurairah a& berkata, Rasulullah 
5§ bersabda, "Dikatakan kepada Bani 
Israil’, 'Masuklah kalian ke dalam pintu 
gerbang sambil bersujud dan katakanlah, 
bebaskanlah kami dari dosa/ (Al-Baqarah: 
58). Namun, mereka menukarnya dan masuk 
sambil merayap di atas pantat mereka 
sambil berkata, 'Biji dengan bulu rambutnya 
(dengan tangkainya).' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabi' (61), Bab: 
Telah bercerita kepadaku lshaq bin Nashr 
(38)) 

Penjelasan 

igd : Ketika mereka keluar dari 
kebingungan bersama Yusya bin Nun 
setelah empatpuluh tahun lamanya, Allah 
menaklukkan Baitul Maqdis untuk mereka. 


v$ Vjii-it : Pintu negeri, pintu ini berada di 
arah kiblat. 

: Dengan menunduk rukuk, atau tunduk 
seraya bersyukur karena diberi kemudahan 
memasuki negeri tersebut. 
aJU : Kami memohon agar dibebaskan dari 
dosa. 

Ijfe : Mereka merubah sujud dengan 
merangkak. 

: Pantat-pantat mereka. 

(j Ijte} : Mereka melanggar dengan 
ucapan dan tindakan, mereka mengucapkan 
kata-kata tiada guna dengan tujuan 
melanggar perintah untuk mengucapkan 
kata-kata memohon ampunan dan agar 
hukuman tidak menimpa mereka. Sebagai 
balasannya, Allah menghukum mereka 
dengan wabah tha’un hingga tujuhpuluhribu 
di antara mereka mati dalam sekejap. 


HADITS KE- 1894 

0^ AUl liUta ~ MM 

My Jc- (JIju Sll 

4j[)l 4)1 Jj-aJ J3j 3 j»j ^ 1 

Juo 


Yaitu, ketika mereka keluar dari lembah Tih bersama Yusa' 
bin Nun setelah selama 40 tahun berada di dalamnya dan 
Allah telah membukakan Baitul Maqdis untuk mereka. 


1261 



(lJ-jN J \j£ 1-i^ ljL \ 'r^ T' : <i *»^-t) 

Anas bin Malik as* berkata, "Sesungguhnya 
Allah telah menurunkan wahyu berturut- 
turut kepada Nabi terutama ketika beliau 
hampir wafat, sehingga pada akhir-akhir itu 
sangat banyak turun wahyu. Kemudian Nabi 
jg wafat setelah itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Al-Our'an" 
(66), Bab: Turunnya wahyu (1)) 

- Penjelasan 

: Allah menurunkan wahyu kepada Nabi 
jg secara berselang. 

Cit U : Wahyu paling banyak turun pada 
waktu itu, tidak seperti saat-saat lainnya, 
karena di awal kenabian, wahyu sempat 
tidak turun untuk sementara waktu, namun 
setelah itu wahyu sering turun. Hanya sedikit 
surah-surah panjang yang turun di Makkah. 
Selanjutnya pada masa akhir kehidupan 
Nabi wahyu sering sekali turun, karena 
pasca penaklukan Makkah banyak utusan- 
utusan berdatangan dan mereka banyak 
menanyakan berbagai hukum. 


HADITS KE- 1895 

«<->Ua5U Jlc vio.X>- -'A*' o 

:5J jli 

U 'i tcJjj Jmuus lUllc- J) <\^3j£yL> 

pJl) jj g\ & : jll \Zc. j£J| JUS 

(iUi llijfr Ji jll (£o ^isa) 

4Wl c-Jji jJI o&Jlj «pjJl 

pj £SlJ Jjbj jJJ-J aJs. 

(•«jLaSij r 


Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa ada 
seorang laki-laki Yahudi berkata, "Wahai 
Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab 
kalian yang kalian baca, yang seandainya 
ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, 
tentulah kami jadikan (hari diturunkannya 
ayat itu) sebagai hari raya ('id)." Maka Umar 
bin Khatthab bertanya, "Ayat apakah itu?" 
Orang Yahudi itu berkata, "Pada hari ini telah 
Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, 
dan telah Kucukupkan kepada kalian nikmat- 
Ku, dan telah Kuridai Islam menjadi agama 
bagi kalian." (Al-Ma'idah: 3). 

Maka Umar bin Khatthab menjawab, "Kami 
tahu hari tersebut dan di mana tempat 
diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi 
yaitu pada hari Jumat ketika beliau berada 
di Arafah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (61), Bab: Iman 
bertambah dan berkurang (33)) 

Penjelasan 

Oi <5* : Ia adalah Ka’ab Al-Ahbar 
sebelum masuk Islam. 

%T : Mubtada' meski berbentuk nakirah, 
karena kata ini dikhususkan dengan sifat (£ 
( L4=ut£S'), khabarnya adalah (Uile.^5) dan 
seterusnya. 

cJjl : Andai ayat itu turun 

kepada kami, seperti firman Allah Ta'ala di 
dalam Al-Qur’an, (5j&^ fsif $) yaitu andai 
kalian memiliki, karena jS hanya memasuki 
fi’il. Fi’il-nya dibuang karena ditunjukkan 
oleh fi’il yang disebut. beri’rab nashab 
sebagai kekhususan. Atau (^t) adalah kaum 
Yahudi. “Pada hari ini telah Kusempurnakan 
untuk kamu agamamu," Al-Baidhawi 
. menjelaskan, yaitu dengan kemenangan 
di atas seluruh agama, atau tekstualisasi 
kaidah-kaidah akidah, penerapan asas-asas 
syariat dan undang-undang ijtihad. “ Dan 
telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku," 
dengan hidayah dan taufik, atau dengan 


1262 



penyempurnaan agama, atau dengan 
penaklukan Makkah dan penghancuran 
menara-menara kejahiliyaan. "Dan telah 
Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu ,” (Al- 
Ma'idah: 3), yaitu Aku memilih Islam sebagai 
agama bagimu di antara seluruh agama. 
Islam agama di sisi Allah. 


HADITS KE- 1896 

Sjjt 4JJl — \A^*\ 

Ojj) AAJl £}£• Ajwils 1 JL»i 4j| tjOjll 

<j£ ^ :cJIaI ) <Jl (f**?' 

AaP*Xa 3 cdJU ££ 

<M _/i" i' 


o^L& \- g lkju U Jia «l^fl jLi .Hyij 

u ij j* 13 «jiiiii ^ jpi 


jl p :Li|\c cJ\5 gUJJl oU? 

tjJLjj A^if' 4All A)Jl ^UJl 

(^UwjJ! ££ ) AUl o JJb Jju 

AJJl J> i tojp&Sj ^jl aJj 3 (Jl 

jvl j/jl *?}l *oU£Sl 4 ,L44i* jsj Aif 

4JL)I Jj3j rdJtiU cJlS (jLloJl ij-s o U? U 

Cg" 6' i' 3 

40j^o- (j^ 

l^Slo jl jUil} J UJI sida jj£=J Ji»- 

Sii tjiulji i 4jj^ 3 ci i^ 

j4"' i>? ‘^Ujpu 


Hadits Aisyah Urwah bin Zubair bertanya 
kepada Aisyah tentang firman Allah, "Dan 
jika kalian khawatir tidak berlaku adil dalam 
masalah anak-anak yatim maka nikahilah 
(wanita-wanita) yang baik bagi kalian 
dua, atau tiga, atau empat." (An-Nis6\ 3). 
Aisyah menjawab, "Wahai keponakanku, 
itu maksudnya adalah gadis yatim yang 
dipelihara oleh walinya lalu harta si yatim 
dicampurkan dagang dengan hartanya. 
Setelah dewasa, wali tersebut kagum 
terhadap harta dan kecantikan si yatim, 
kemudian ia ingin menikahinya tanpa 
memenuhi mahar yang biasa diberikan jika 
ia kawin dengan gadis lain. Allah lantas 
melarangnya kecuali untuk berlaku adil 
kepada mereka dan menyampaikan mahar 
yang lebih tinggi. Mereka diperintahkan 
untuk menikahi wanita-wanita yang baik bagi 
mereka selain anak-anak yatim." 

Aisyah melanjutkan, "Kemudian orang- 
orang meminta fatwa kepada Rasulullah 
setelah ayat ini tentang mereka (anak-anak 
yatim perempuan). Lalu Allah menurunkan 
ayat (yang artinya), "Dan mereka meminta 
fatwa kepadamu tentang wanita-wanita. 
Katakanlah, 'Allah yang berfatwa kepada 
kalian tentang mereka dan apa yang 
dibacakan atas kalian dalam Al-Kitab tentang 
wanita-wanita yatim yang kalian tidak 
memberikan kepada mereka apa yang telah 
ditetapkan bagi mereka sedangkan kalian 
ingin menikahi mereka.'" (An-Nisa': 127). 
Aisyah berkata, "Yang disebutkan Allah 
Ta'ala bahwa itu adalah yang dibacakan 
atas kalian dalam Al-Qur'an pada ayat 
sebelumnya yang menyebutkan firman Allah, 
'Dan jika kalian khawatir untuk tidak berbuat 
adil dalam masalah anak-anak yatim maka 
nikahilah wanita-wanita yang baik bagi 
kalian.'" (An-Nisa': 3). 


1263 



Aisyah berkata, "Dan firman Allah dalam 
ayat yang lain, 'Sedangkan kalian ingin 
menikahi mereka/ (An-Nisd': 127) adalah 
ketidaksukaan salah seorang di antara 
kalian terhadap wanita yatim yang berada 
di bawah pemeliharaan kalian sedangkan ia 
sedikit hartanya dan kurang cantik. Karena 
itu, mereka dilarang menikahi karena apa 
yang mereka sukai dari harta dan kecantikan 
wanita-wanita yatim kecuali dengan berbuat 
adil, karena ketidaksukaan mereka terhadap 
para perempuan yatim. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kerja Sama" (61), Bab: 
Kerja sama antara anak yatim dengan orang 
yang mendapatkan warisan (7)) 

Penjelasan 

IfcJj : Yang mengurus segala persoalannya. 
Ji-ii o? : Tanpa berlaku adil. 

: Cara mereka. 

0 ' : Terkait kalian menikahi mereka, 
atau tentang kalian menikahi mereka. " Dan 
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil terhadap (hak-hak) perempuan yang 
yatim (bilamana kamu mengawininya)" 
(An-Nisa': 3). Yaitu jika kalian khawatir tidak 
dapat berlaku adil terhadap perempuan 
yatim jika kalian menikahi mereka. 
fUJUl : Wanita-wanita selain mereka. 

-kiiJl i : Dengan adil. 

jjit tfCkj J4-' : Karena minimnya harta dan 
kecantikan mereka. Menikahi wanita-wanita 
yatim sepatutnya dilakukan secara adil. 


HADITS KE- 1897 

(^®j) 14*^ AUl Csfcj -MW 


f+Ai cJjjI 

<u* JS I j K’ caIU £3 

ja t ^ t-Aj <— rt : j 

Ojijlicj U Jt 

Aisyah % berkata tentang ayat (yang 
artinya), "Barang siapa di antara pemelihara 
itu yang mampu maka hendaknya ia 
menahan diri dari memakan harta anak 
yatim itu. Dan barang siapa yang miskin 
maka ia boleh makan harta itu menurut yang 
patut." (An-Nis6':6). Ayat ini turun pada wali 
anak yatim yang memelihara dan menjaga 
hartanya, dan jika ia seorang yang miskin 
maka ia boleh memakannya dengan cara 
makruf (yang patut). 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jual Bell' (34), Bab: 
Orang yang memperlakukan urusan di setiap 
tempat sesuai dengan kebiasaan yang 
mereka kenal (95)) 

- ---Penjelasan 

: Hendkalah menjaga diri dari harta 
anak yatim, jangan memakan sedikit pun 
dari harta itu. Az-Zamakhsyari menuturkan 
dalam Al-Kasysydf, JUiil lebih fasih dari <Je, 
seakan Allah menuntut untuk lebih menjaga 
diri. 


HADITS KE- 1898 

»1^*1 41)1 (jfj -\A^A 

:cJ\J jl Ijj-ii I4L0 c«iL>- 

(j! ■UjJ J SljJt eJCLC. 

cJjli J*’ ^ y» \4ijL4j 


1264 



<ulb <Ii>- lij i_jU W ijJUill i— i.^ tj iJJjUJl <->L :»l — lj\ ijy* t : iJI i_»kS” 1o :ij 

^ &.> ^HC/*J 


Aisyah & meriwayatkan tentang ayat, 
"Apabila seorang istri takut suaminya akan 
berbuat nusyuz (enggan menggaulinya) 
atau berlaku kasar terhadapnya" (An-Nisa: 
128). Aisyah berkata, "Seorang suami yang 
memiliki banyak istri, kemudian ia merasa 
akan menceraikan istrinya yang dianggap 
kurang penting, kemudian istrinya berkata, 
'Aku halalkan kamu dari kewajiban-kewajiban 
terhadapku.' Maka turunlah ayat ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Jika seseorang telah memaafkan 
kezaliman, maka ia tidak dapat menariknya 
kembali (1 1 )) 

Penjelasan 

: Bersikap kasar atau enggan bergaul 
dengan istri karena benci dan mencegah hak- 
hak istri. 

: Jarang menemani dan berbicara 
dengan istri. 

: Yaitu tidak ingin sering bergaul 
dengan istri, entah karena istri sudah tua, 
berakhlak tidak baik, atau faktor lain. 

J». £ <jil ddii-t : Yaitu kau terlepas dari hak- 
hak suami-istri dan kau tinggalkan aku tanpa 


HAD1TS KE-1899 

4 JJ& 4X1 1 uio J j>- — \A^ 

4 £j£]| JaI 1^3 4 jT :j\S iJiS- <ji 

:Jlli isJUi jl I4I3 dJS-Ji 

(y* j) 5-ji cJJi 

*{$£ Uj tjji \j>j > T c£. 


Ibnu Abbas m meriwayatkan, Sa'id bin 
Dubair berkata, "Ada sebuah ayat yang 
diperselisihkan penduduk Kufah. Maka, aku 
menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan 
ayat itu. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Turunlah 
ayat ini (yang artinya), 'Dan barang siapa 
yang membunuh seorang mukmin dengan 
sengaja maka balasannya ialah Dahanam.' 
(An-Nisa: 93). Ini adalah ayat yang terakhir 
turun dari surat An-Nisa.' Tidak ada yang 
menghapusnya sedikit pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: An- 
Nisa' (4), Bab: "Dan barang siapa yang 
membunuh seorang Mukmin dengan sengaja 
maka balasannya adalah neraka Jahanam" 
( 16 )) 

— Penjelasan 

tjrf &T : Diperdebatkan hukumnya. 


HAD1TS KE- 1900 

y\ jl! ili. 4A)I yZ* jjl -W* 

j % i*j) #£ 0* rjf* j*- : <i£' 

^i) (J ^ ^ 4A1I JjJl 

:4>w* J&i <J\3 cJjj U) :Jli3 (dlwJ (u\5 y 

4JJl gdl 4JJb UJj£ jii 

y ^1) &1 jjit» « jib \ 

Ijjifr) Jl (\jLU0 ^L*-& 


1265 



<-jV 'f • jj— iJl : i3 

(oLSlI fji i_4juJI *J (_ic-La> 

Ibnu Abbas s» berkata, Ibnu Abza berkata, 
"Ibnu Abbas m pernah ditanya mengenai 
firman Allah (yang artinya), 'Dan barang 
siapa yang membunuh orang mukmin secara 
sengaja maka balasannya adalah Jahanam." 
(An Nisa': 93). Dan firman Allah (yang 
artinya), 'Dan tidak membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali 
dengan (alasan) yang benar ...' sampai 
ayat, 'kecuali orang-orang yang bertobat 
(Al-Furqan: 68-70). 

Maka aku pun menanyakannya. Ibnu Abbas 
menjawab, 'Tatkala ayat ini turun, penduduk 
Mekah berkata, 'Kami telah berpaling dari 
Allah, kami membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah dan kami telah melakukan perbuatan- 
perbuatan keji. Lalu Allah menurunkan 
ayat (yang artinya), 'Kecuali orang-orang 
yang bertobat, beriman, dan mengerjakan 
amal saleh sampai firman-Nya (yang 
artinya), 'Dan Allah Maha Pengampun lagi 
Penyayang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “ Tafsir" (65), Surat: Al- 
Furqan (25), Bab: "Akan dilipat gandakan 
azab untuknya pada hari kiamat" (3)) 

Penjelasan 

Isi : Yaitu kami dulu menyekutukan-Nya 
dan kami menjadikan tandingan untuk-Nya. 
Hadits ini menunjukkan tobat orang yang 
bercerita dalam hadits ini diterima. 


HADITS KE-1901 

*ij) 4 jI (jjfJ j -\v\ 
:j\S CwJ ^al ll ^1 

AjiPbLd t a) 4 amC 1 0^" 


Jrpb s^Jjul9 

dlij (Codll jCil Jo£) ajy «tiUi ^ 4&I 

' Ij W S JJ— l : j» — iJI ■to-^i-l) 

(\l*y o-J r XJI ffcJl jlt jl y^B 

Ibnu Abbas sm menjelaskan ayat (yang 
artinya), "Dan janganlah kamu mengatakan 
kepada orang yang mengucapkan salam 
kepadamu, 'Kamu bukan seorang mukmin.'" 
(An-Nisa: 94). Ibnu Abbas berkata, "Ada 
seorang sedang mengembala beberapa 
ekor kambingnya. Ketika melihat barisan 
kaum muslimin, ia langsung memberi salam, 
'Assaldmu 'alaikum.' Namun, mereka langsung 
menangkap dan membunuhnya, kemudian 
mengambil kambingnya. Maka, Allah 
menurunkan ayat (yang artinya), 'Dengan 
harapan kalian mendapatkan kekayaan 
dunia,' yakni kambing-kambing itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "7afew" (65),Surat : An-Nisa' 
(4), Bab: "Dan janganlah kamu mengatakan 
kepada orang yang mengucapkan "salam" 
kepadamu: "Kamu bukan seorang Mukmin" 
(lalu kamu membunuhnya)" (16)) 

Penjelasan 

: Ilarta benda dunia. 


HADITS KE- 1902 

cJjj :jll 51)1 CSfj -W* 

lij (jLaU^I ojlS" ULi Aj'i/I oAA 

<>? V15?' J*l i? 

Sh O* 

«Pj) iilSls «Ailj 


1266 



5% t Yj$ i? jyS 

(%» ojJJl 

Ijjij Jl«j >Ull JjS wAj \h :5 i_>\s5' SA (jjUiJl 

o*g^o*ji 

Al-Bara' a» berkata, "Ayat ini turun kepada 
kami, yaitu kaum Anshar. 3ika mereka 
menunaikan haji lalu kembali pulang, mereka 
tidak memasuki rumah-rumah mereka dari 
pintu depannya. Tetapi, mereka masuk dari 
belakang. Kemudian datanglah seseorang 
dari kaum Anshar yang ia masuk dari pintu 
depan seakan-akan ia mengubah kebiasaan 
tadi. Maka turunlah firman Allah (yang 
artinya), 'Dan bukanlah kebajikan memasuki 
rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi 
kebajikan itu ialah kebajikan orang yang 
bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu 
dari pintu-pintunya.'" (Al-Baqarah: 189). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah” (26), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan datangilah rumah-rumah 
kalian dari pintu-pintunya" (1 8)) 

Penjelasan 

: Maksudnya datang di Madinah. Az- 
Zuhri menjelaskan sebab kenapa mereka 
melakukan hal itu. la menuturkan, "Sejumlah 
orang Anshar ketika berihram untuk umrah, 
mereka tidak boleh terhalang oleh apapun 
dengan langit. Apabila ada seseorang di antara 
mereka berihram lalu ada suatu keperluan 
di rumah, ia tidak masuk rumah melalui 
pintu karena di dalam rumah ada atap yang 
menghalangi antara mereka dengan langit." 
uUju js. : Maksudnya, mereka dicela karena 
masuk rumah melalui pintu depan saat 
berihram. Merekamenilaimendatangi rumah 
dari belakang sebagai kebajikan. “Akan tetapi 
kebajikan itu ialah kebajikan orang yang 
bertakwa,” yaitu menjaga diri dari segala 
yang haram dan syubhat. “Dan masuklah 


ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya," 
(Al-Baqarah: 189) tinggalkan tradisi jahiliyah 
karena mendatangi rumah dari belakang 
sama sekali bukan kebajikan. 


FIRMAN ALLAH, U LA* IKAL LA D ZINA 
YAD’ONA YABTAGHUNA ILA 
RABBIHIMUL WASILAH 

HADITS KE-1903 

jl) iiil 

zijfi jJu*A3 {y* LoU 



y : J-Sl^l Jj \Y : 1« :j (jjUJI ■ta-y-l) 

(AjjJ j* fUCj Jjjll \jC-A J» 

Ibnu Mas'ud m berkata, "Dahulu ada orang 
yang menyembah jin, kemudian jin yang 
mereka sembah itu masuk Islam. Namun, si 
penyembah jin itu tetap menyembah jin itu 
meskipun jinnya telah masuk Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Bani 
Israil (17), Bab: "Katakanlah: ' Panggillah 
mereka yang kamu anggap (tuhan) selain 
Allah/" (7)) 

Penjelasan 

«L-jji : Kedekatan. 

oi '-'S : Al-Jauhari menjelaskan 

dalam Ash-Shih&h, JJSi\ kadang dari golongan 
manusia dan jin. 

«illi&Ltj : Manusia yang menyembah. 

: Mereka tidak mengikuti jin-jin yang 
disembah yang masuk Islam. Jin tidak meridai 


1267 



penyembahan yang mereka lakukan, karena 
jin-jin tersebut sudah masuk Islam. 


TENTANG SURAT BARA’ AH, 
AL-ANFAL, DAN AL-HASYR 

HADITS KE-1904 

‘ji-4- # d*’ -Wl 

AjjsJl :jll cJJ :J\S 

J>- ‘(f^J ‘ffej) cJg £ ^vi>Uil ££ 
:J\| \^3 ^|1 lo>-l |J 1^1 1 

‘C-Jj :J\5 jJu ^ C-Jjj :J\I JUj^l oj^j :cJJ 
cJjj :J\3 j Ji^\ 

oL > yiJ-l ‘ jj -“ ! j^~«asU i_jb5" “lo : j 

(pja-Jl -U* ^ o-jst Uij» 

Sa'id bin Dubair berkata, "Aku bertanya 
kepada Ibnu Abbas mengenai surat At- 
Taubah, maka ia menjawab, 'Surat At-Taubah 
adalah Al-Fadhiiiah (yang membongkar 
kejahatan kaum munafik), la senantiasa 
turun dengan ungkapan, 'wa minhum ..., wa 
minhum ... (Dan di antara mereka ..., dan 
di antara mereka ...).' Hingga mereka pun 
menyangka bahwa tidak ada seorang pun 
yang tersisa dari mereka kecuali disebutkan 
dalam surat tersebut/ 

Kemudian aku bertanya, "Bagaimana 
dengan surat Al-Anfal?" la menjawab, "Surat 
itu turun pada saat terjadinya Perang Badar." 
Aku bertanya lagi, "Kalau surat Al-Hasyr?" la 
pun menjawab, "Surat itu turun berkenaan 
dengan Bani Nadhir." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: Al- 
Hasyr (59), Bab: Telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Abdurrahim (1 )) 


- Penjelasan 

& karena surah At-Taubah 
membeberkan aib sejumlah orang, 
f&y Sp ^ : Maksudnya ayat-ayat 
berikut, “Dati di antara mereka (orang 
munafik) ada orang-orang yang menyakiti 
hati Nabi (Muhammad).” (At-Taubah: 61). 
" Dan di antara mereka ada yang mencelamu 
tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika 
mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, 
dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba- 
tiba mereka marah.” (At-Taubah: 58). “Dan 
di antara mereka ada orang yang berkata, 
" Berilah aku izin (tidak pergi berperang) dan 
janganlah engkau (Muhammad) menjadikan 
aku terjerumus ke dalam fitnah'” (At-Taubah: 
49). “Dan di antara mereka ada orang yang 
telah berjanji kepada Allah, ‘ Sesungguhnya 
jika Allah memberikan sebagian dari 
karunia-Nya kepada kami, niscaya kami 
akan bersedekah dan niscaya kami termasuk 
orang-orang yang saleh'." (At-Taubah: 75). 

i£L : Maksudnya sebab turunnya surah 
Al-Anfal. 

jjJ £ : Dalam perang Badar. 

pk\ : Terkait apa surah ini diturunkan. 


AYAT YANG MENGHARAMKAN 
MINUMAN KERAS 

HADITS KE- 1905 

: j\3 oUajll jlfr -Wo 

Ajjlfr 4 )Jl 4 Ul iSy^j jp* Jp CJsu> 

j* jji -A 3 *5\ :j\il pSjj 

uUa)1 \VCj* 1 
^ 


1268 



Lili L5 jUj jtJ ja-Ljj <uic> 4jjl 4jjl 

Ljll o&l 5* o 1^)3 aJ^III} ii I :lo4& 

^J-l oi j »U- U v bT VI ; j «*.>!) 

Ibnu Umar a» berkata, "Umar tss pernah 
berkhotbah di atas mimbar Rasulullah jg. 
la berkata, 'Sesungguhnya Allah telah 
menetapkan keharaman khamar yaitu dari 
lima jenis; (perasan) anggur, tamr (minuman 
dari perasan kurma kering), madu, biji 
gandum, dan tepung. Sedangkan khamar 
adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal 
(sehat). Dan tiga perkara yang aku berharap 
Rasulullah ^ memberikan penjelasan kepada 
kami sebelum beliau meninggal adalah (hak 
waris) seorang kakek, al-kalalah 2 , dan pintu- 
pintu riba.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Penjelasan bahwa khamar adalah sesuatu 
yang dapat menutup akal (74)) 

Penjelasan 

J&\ JjS ii : Pengharaman khamar telah 
diturunkan dalam firman Allah dalam surah 
Al-Ma'idah, “Hai orang-orang yang beriman, 
s(meminum) khamar, berjudi, (berkorban 
untuk) berhala, mengundi nasib dengan 
panah, adalah termasuk perbuatan setan. 
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 
agar kamu mendapat keberuntungan." (Al- 
Ma'idah: 50). Khamar adalah sesuatu yang 
menutupi akal. Apa pun yang menutupi akal, 
haram dikonsumsi karena akan merusak 
ibadah yang dituntut untuk dilakukan 
seorang hamba. 

l&j : Maksudnya tiga permasalahan. 

0 : 05 : Aku mengharapkan. 


2 Orang meninggal dunia yang sudah tidak punya anak atau 
orang tua, bankan keponakan dari pamannya yang jauh. 


»14£ : Menjelaskan hukumnya kepada 

kami, karena jika Nabi jjjg memberikan 
penjelasan terkait hukum-hukum sejumlah 
hal tersebut, tentu lebih menghindari 
larangan ijtihad, meski orang yang berijtihad 
mendapat pahala. 

llt : Maksudnya apakah kakek menghalangi 
saudara lelaki, terhalang oleh saudara lelaki, 
ataukah berbagi bersama saudara lelaki. 
Mereka banyak berselisih terkait masalah ini. 

: Yaitu orang yang tidak memiliki anak 
ataupun ayah, atau tidak memiliki anak-anak 
paman yang jauh, atau yang lain. 

\j)\ (jt 4*1 S& : Yaitu riba fadhl, karena riba 

nasi'ah disepakati di antara mereka. Semoga 
Allah meridai mereka. 


HAD1TS KE- 1906 

jt , . „ - s .s . , g? f > . „ 

u! Cwtyo :<J\3 j j yjl V\ 

jUJai- jljJ») oJxk 5| tlLls jL*Ju Ji 

■jA }£ 

AjjJ <U SS’j ttiijlil iiyf' 

(j^ <^l Js» A v- 'W : j 

Abu Dzar dari Qais berkata, "Aku telah 
mendengar Abu Dzar bersumpah bahwa 
ayat : 'Inilah dua golongan (Mukmin dan 
kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar 
mengenai Rabb mereka.' (Al-Hajj: 19) turun 
mengenai orang-orang yang berperang 
tanding pada Perang Badar, yaitu Hamzah, 
Ali, dan Ubaidah bin Al-Harits menghadapi 
Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan 
Al-Walid bin Utbah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan 1 " (64), Bab: 
Terbunuhnya Abu Jahl (8)) 


1269 



INDEKS 


Indeks 
Abu Dahal 
Adam 


Adn 

Al-Asy'ariyin 

Al-haraj 

Al-Mufashshal 

Al-Qur‘an 

Al-'urwat al-wutsqa 
Arsy 

Ar-Rayyan 

Asyura' 


Azan 


Azl 

Badar 


Baiatur Ridhwan 
Bakhil 

Bekam 

Dahr 

Dajjal 


Daud 

Diyat 

Dzatur Riq6' 


Nomor Hadits 

: 16 , 1145 , 1172 , 1178 , 
1592,1782 

: 70 , 102 , 114 , 118 , 
119 , 120 , 133 , 621 , 
622 , 623 , 707 , 757 , 
758 , 935 , 1063 , 1093 , 
1449 , 1527 , 1700 , 
1701 , 1788 , 1805 , 
1807 

: 113,1467 
: 1070 
: 1710,1711 
: 470 

: 101 , 451 , 452 , 453 , 
641, 1060 
: 1615 

: 120 , 580 , 1534 , 1535 , 
1603 , 1741,1749 
: 606 , 708 

: 688 , 689 , 690 , 691 , 
692 , 693 , 694 , 695 , 
696 

: 214 , 215 , 216 , 238 , 
251 , 280 , 334 , 358 , 
382 , 391 , 404 , 419 , 
420 , 428 , 437 , 479 , 
480 , 486 , 507 , 508 , 
662 , 663 , 664 , 1186 , 
1188 

: 913 , 914 , 915 
: 384 , 537 , 948 , 1111 , 
1145 , 1172 , 1176 , 
1178 , 1292 , 1464 , 
1622 , 1762 , 1763 , 
1783 , 1826 , 1866 , 
1904 , 1906 
: 70 

: 600 , 1062 , 1063 , 

1116 

: 1015, 1421 
: 714 , 715 , 719,721 
: 104 , 105 , 107 , 108 , 
344 , 345 , 346 , 524 , 
871 , 1641 , 1731 , 

1850 , 1852 , 1854 , 
1855 , 1856 , 1857 , 
1858 , 1859, 1860 
: 456 , 1121 

: 868 , 1085 , 1088 , 

1089 , 1095 
: 483 , 484 , 1192 


Dzatus Salasil 
Dzulhijjah 
Dzul Hulaifah 

Dzul Khalashah 

Dzul-yadain 

Fa'i 

Fathu Mekah 


Fidyah 

Ghanimah 


Ghassan 

GhulOI 

Habasyah 

Hadyu 

Haid 


HajiWada' 


Hawa 

Heradius 

Hijaz 

Hijrah 


Hilal 

Hindun binti Utbah 

Hisab 

Hudaibiyah 


Hunain 


Ibnu sabil 
Ibnu Shayyad 


: 1542 

: 659 , 761 , 777 , 1094 
: 400 , 677 , 734 , 735 , 
737 , 768 , 852 , 1286 
: 1609 , 1841 
: 337 

: 614 , 1194 

: 193 , 417 , 457 , 634 , 
635 , 790 , 859 , 860 , 
862 , 1018 , 1219 , 

1434 

: 702 , 750 

: 10 , 74 , 599 , 634 , 635 , 
638 , 782 , 1070 , 1141 , 
1142 , 1149 , 1164 , 
1227 , 1229 , 1230 , 
1243 , 1265 , 1286 , 
1292 , 1739 , 1848 
: 944 , 945, 1762 
: 1201 

: 305 , 514 , 556 , 558 , 
1843 

: 762 , 763 , 766 , 781 
: 49 , 166 , 168 , 169 , 
170 , 173 , 174 , 189 , 
190 , 192 , 293 , 386 , 
511 , 755 , 756 , 757 , 
759 , 763 , 835 , 836 , 
837 , 936 , 937 , 951 
: 44 , 755 , 756 , 768 , 
779 , 784 , 800 , 808 , 
809 , 822 , 844 , 845 , 
854 , 948 , 1053 
: 935 
: 1162 
: 1000,1839 
: 547 , 636 , 784 , 859 , 
1053 , 1218 , 1219 , 
1220 , 1221 , 1434 , 
1464 , 1627, 1892 
: 653 , 656 , 671 , 738 , 
1873 

: 115,1116 
: 131 , 953, 1827 
: 46 , 744 , 771 , 782 , 
1167 , 1168 , 1213 , 
1215 

: 635 , 636 , 637 , 782 , 
1075 , 1144 , 1163 , 
1624 , 

: 626, 1056 
: 1851, 1852 


1270 



Ibrahim 

: 92, 102, 103, 106, 
118, 119, 120, 227, 
228, 336, 530, 768, 
774, 840, 841, 842, 
863, 864, 1387, 1467, 
1495, 1529, 1530, 
1531, 1538, 1580, 
1818 

Iddah 

: 937, 949 

Idul Adha 

: 49, 507, 697, 698, 
966, 1281 

Idul Fitri 

: 49, 505, 506, 508, 
697, 698, 966 

Ihram 

: 732, 737, 739, 740, 
741, 743, 746, 751, 
752, 754, 755, 762. 
763, 766, 768, 769, 
773, 775, 776, 781, 
803, 891 

Ihsan 

: 5 

Injil 

: 99 

Isa 

: 17, 95, 96, 102, 103, 
104, 106, 115, 118, 
119, 120, 1526, 1528, 
1654 

lqamat 

: 212, 214, 216, 241, 
327, 329, 334, 350, 
352, 420, 479, 480 

Jahannam 

: 69, 114, 115, 357, 
358, 522, 579, 652, 
1211, 1337, 1424, 

' 

1426, 1467, 1762, 
1808, 1810, 1899, 
1900 

Janin 

: 1095, 1096, 1441 

Jawami'ul kalim 

: 300 

Jibril 

:5, 102, 103, 110, 111, 
112, 226, 257, 258, 
354, 355, 469, 577, 
578, 1156, 1173, 

1242, 1308, 1490, 
1575, 1589, 1593, 
1594, 1616, 1617, 
1684, 1685, 1692 

Jihad 

: 606, 859, 1080, 1218, 
1219, 1230, 1233, 

1878 

Jumrah 

: 758, 763, 805, 813, 
816,817,822,823 

Junub 

: 171, 176, 177, 178, 
207, 208, 210, 352, 
396, 677 

Khamer 

: 106, 464, 578, 1017, 
1108, 1109, 1018, 

1019, 1293, 1303, 

1308, 1709, 1905 


Khandaq 

: 366, 

1156, 

1183, 


1223 

1322 


Khidhir 

: 1539 



Khilafah 

: 766, 

1194 


Kiamat 

: 5,68 

70, 93, 97, 1 14, 


115, 

118, 119 

120, 


121, 

122, 126 

141, 


305, 

440, 496 

528, 


576, 

577, 578 

594, 


617, 

626, 643 

708, 


753, 

859, 913 

914, 


1038 

1076, 

1092, 


1093 

1132, 

1133, 


1147 

1201, 

1202, 


1226 

1227, 

1231, 


1350 

1351, 

1365, 


1366 

1367, 

1368, 


1457 

1534, 

1535, 


1624 

1638, 

1666, 


1667 

1672, 

1673, 


1693 

1709, 

1710, 


1711 

1761, 

1773, 


1774, 

1776, 

1777, 


1778, 

1789, 

1811, 


1818, 

1819, 

1821, 


1822, 

1831, 

1835, 


1836, 

1839, 

1841, 


1842, 

1844, 

1845, 


1850, 

1861, 

1862, 


1863, 

1864, 


Kiblat 

: 148, 

149, 150, 

245, 


288, 

301, 302, 

303, 


319, 

320, 322, 

336, 


408, 839 


Kisra 

: 944, 1847, 1848 

Khaibar 

: 71, 74, 331,864 

,889, 


900, 999, 1000, 

1024, 


1056, 

1085, 

1149, 


1159, 

1161, 

1180, 


1181, 

1262, 

1265, 


1267, 

1268, 

1269, 


1557, 

1558, 

1627, 


1728, 

1762 


Kurban 

: 697, 

759, 762, 

763, 


766, 

768, 771, 

772, 


773, 

781, 829, 

831, 


832, 833, 834, 

1094, 


1270, 

1279, 

1281, 


1287, 

1288, 

1289, 


1290 



Lailatui Oadar 

: 723, 724, 725, 726 

Lata 

: 1068 



Luth 

: 92, 1530 


Madzi 

: 175, 761 


Mahsyar 

: 1817 




Mani : 165, 197, 198,913, 1695 


1271 



Masjidil Aqsha 

298, 848, 882 

Syam 

148, 150, 304, 

408, 

Masjidil Haram 

298, 848, 882, 1607, 


573, 734, 735, 

876, 


1782 


1162, 1434, 

1607, 

Masjid Nabawi 

582, 848, 882 


1762 


Masjid Quba' 

883 

Sya'ban 

656, 703, 711, 

712, 

Miqat 

734 


1094 


Mizan 

580 

Syighar 

893 


Mizmar 

456 

Tabuk 

880, 1069, 

1089, 

Muhaqalah 

992, 995 


1469, 1556, 1762 

Mukhabarah 

992 

Tahajud 

440 


Muiamasah 

965, 967 

Tahalul 

739, 755, 761, 891 

Munabadzah 

965, 967 

Talbinah 

1431 


Musa 

102, 103, 104, 105, 

Talbiyah 

736, 738, 805, 806 


106, 118, 131, 194, 

Tarwiyah 

738, 824 



637, 692, 1532, 1533, 

Taurat 

1104, 1886 



1534, 1535, 1539, 

Telaga 

632, 636, 879, 

1176, 


1556,1700 


1210, 1475, 

1476, 

Musailamah Al-Kadzab 

1465 


1478, 1479, 

1480, 

Mut'ah 

888, 889, 1262 


1481, 1482, 

1483, 

Muzabanah 

987, 989, 990, 992, 


1484, 1485 



995 

Thaif 

1165, 1407 


Najasyi 

311, 555, 556, 557, 

Thawaf 

739, 755, 757, 

758, 


1627 


759, 763, 764, 

766, 

Nifas 

566, 948 


768, 771, 772, 

774, 

Persia 

33, 1650, 1847, 1848 


775, 776, 779, 

794, 

Qaza' 

1373 


795, 796, 800, 

801, 

Raihanah 

460 


802, 803, 835, 

836, 

Rajab 

10, 785, 1094, 1291 


837, 840, 854 


Rajam 

922,955,1101,1102, 

Tha'un 

871, 1248, 1433 



1103,1104,1105 

Tsarid 

1574 


Ramadhan 

: 5, 6, 8, 9, 10, 426, 

Uhud 

547, 577, 579, 

864, 


435, 652, 653, 657, 


880, 1169, 

1173, 


659, 678, 679, 680, 


1187, 1223, 

1241, 


688, 689, 694, 703, 


1464, 1469, 

1480, 


711, 713, 722, 724, 


1488, 1562, 

1606, 


725, 726, 727, 728, 


1649,1769 



729, 730, 786, 1404, 

Ummul Kitab 

421, 



1490 

Utrujah 

460 


Riba 

: 56, 1017, 1025, 1027, 

Uza' 

1068 



1467, 1905 

Walimah 

899, 900, 902, 

906, 

Rikaz 

: 1112 


907, 1292 


Romawi 

945, 1162, 1847, 

Wishal 

: 670, 671, 672, 

673, 


1848 


674 


Ruqyah 

1416, 1420 

Witir 

: 289, 406, 418, 

426, 

Safar 

265, 398, 409, 1251 


427, 431, 432, 

433, 

Sahur 

431, 664, 665, 666 


438 


Sakinah 

458, 1182 

Wuquf 

686, 761, 765 


Sarah 

1531 

Wustha 

365 


Siwak 

143,144, 1198,1329, 

Yahya 

103, 459 



1463, 1890 

Yunus 

1536,1537 


Sulaiman 

: 314, 1072, 1073, 

Yusuf 

92, 103, 238, 

239, 


1121,1677 


242, 392, 1530, 

1538, 

Syahid 

: 74, 85, 547, 1030, 


1763, 1783 



1231, 1238, 1247, 

Zam-zam 

: 1315 



1585, 1763, 1764 





1272 



